
AL QURAN UIKARIM 

S AL-QUR'AN PERK ATA TAJWID ANGKA ARAB 
. TAJWID WARNA • TRANSLITERASI LATIN 
w • TERJEMAH PERKATA Am 


KHAT USTMANI • TAJWID ANGKA ARAB • TAJWID WARNA • TRANSLITERASI LATIN 
•TERJEMAH PERKATA • MAKHARIJUL HURUF • PANDUAN TAJWID - DAFTAR NAMA 
AYAT SAJDAH . DZIKIR PAGI - PETANG • TERJEMAH • ASBABUN NUZUL-TEMATIK & 
PENJELASAN AYAT • BLOK DO'A AL- QURAN • DO'A SUJUD TILAWAH 


maktabah al fatlh 















0 


Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang 
menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang 
beriman, sedangkan bagi orang yang zalim 
(Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian. 

(QS. AL - !SRA AYAT 82). 

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Melalui Mushaf 
'Al-Qur'an An-Nur" Saya Berharap, semoga Allah ap- Melimpahkan 
segala taufik, hidayah dan kebaikan untuk kita semua, Amin 


Semoga Kita semua mendapatkan keberkahan dan senantiasa 
dalam lindungan Allah ^ . 

Amin ya Rabbal'alamin 


Wassalam 




m 

£§|jy 

WmM 














I 


y 


* 


h 


N 


N 


N 


A 

4 


1 

4 

H 


j 



jr MUSHAF AN-NUR 1 

AL-QUR'ANUL KARIM 

TAFSIR PERKATA, TAJWID WARN A 
TAJWID ANGKA ARAB 


TRANS LITERASI 


Diterbitkan 


maktabah 


maktabah al-fatih 

Didistribusikan: 

JL, Ikan Hias Batu Ampar 1 No 36 Kramat jati 
Jakarta timur 13520 

Email: maktabahalfatjhjakarta@gmail.com 
r www.inaktabah-alfatih.com 

Tel / Fax : (021) 80874198 ^ 

Sms Center : 0856 4934 4766 fart. 



:■ j>t T 3P 























▼ 











KATA PENGANTAR 


Assalomualaikum wr. wb. 

Puji syukur hanya kepada Allah SWT alas segala limpahan irikmat dan kumia yang tak bisa manusia 
untuk menghitungnya. Shalawat dan Salam dihaturkan kepada junjungan kita nabi akhir zaman, 
Rasulullah SAW yang telah membimbing umat Islam kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan yang tidak 
dimurkai oleh Allah SWT dan tidak pula kita tersesat di dalamnya. 

Kami, penerbit Maktabah Al-Fatih menghadirkan mushaf An-Nur sebagai bagian dari upaya kami 
untuk membumikan Al-Qur’an di dunia. Maknanya adalah kami ingin ikut ambil bagian dari sekian 
banyak upaya umat Islam yang ingin menegakkan agama Allah SWT di muka bumi, dan meninggikan 
kalimat-kalimat-Nya. Penerbit Maktabah Al-Fatih meyakini bahawa jika upaya ini dilakukan secara 
simultan, secara bersama-sama oleh segenap lapisan umat Islam, maka kejayaan Islam di dunia akan 
segera terwujudkan. 

Tidak lupa kami ucapkan terirna kasih kepada Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerlan Agama 
Repubfik Indonesia, atas segala masukannya, yang telah mentashih dan membenkan izin untuk 
mencetak mushaf Al-Qur'an di Indonesia. 

Semoga Allah swt member! kan keberkatan datam upaya-u pays kami. Amin Yo Robbai 'Alamin 


Wassabmualaikum wr. wb, 

MAKTABAH AL-FATIH 
JL. Ikan Elias Balu Ampar l No, 36 
Kramat Jati, Jakarta Timur 
Indonesia 

Tel / Fax : (021) 80874198 
(+62)85649344766 


PENERBIT 


Deskripsi Mushaf AN-NUR 


I. Menggunskan khat Utsmanl dan ayat pojofc sehingga nyaman dan mudah untuk dibaca. 

2 Diiengkapi dengan terjemah versi Kementerian Agama Repubiik Indonesia 

3. Diiengkapi dengan judul dan sub judul tiap-tiap tema dalam terjemah sehingga memudahkan pembaca 
dalam memahami dan menghayab isi ALQuran. 

4 Diiengkapi dengan Asbabun Nuzul yang memudahkan memahami konteks ayat-ayat datam Al-Qur'an. 

5. OUengkapi dengan terjemah / tafsir perkata guna memahami arts kata demi kata dan berguna datam 
upaya belajar bahasa arab qur'ani. 

6. Diiengkapi dengan transliterasi latin AEQur'an standar Kementerian Agama Republik Indonesia yang 
memudahkan baca Al-Qur'an bagi yang buta huruf arab. 

7. Diiengkapi dengan kode tajwid dan keterangan cara baca pada tiap halaman sebagat upaya belajar 
tajwid secara aplikatif. 

8. Diiengkapi panduan hukum tajwid nngkas dan panduan makharijul huruf (tempat keluarnya bunyi 
huruf). 

9 Diiengkapi fndeks aifabetik yang memudahkan penefusuran ayat berdasarkan tema, 

10. Diiengkapi dengan Al-Qur'an Text Message yang merupakan pengetahuan seputar Al-Qur'an yang 
disusun secara rfngkas dan padat. 

II. Diiengkapi bacaan zikir pagi petang. 














Surat Tan da Tashih 


KEMENTERJAN AGAMA REPUBL1K INDONESIA 




NO; P.WlTL.0;.l/l3KjjmS 


Kodt; AIS-lF/L'/llli'll/MlJ 

nJo iiwJjAlj r s"l j^' o*-. 

jjS” jti USy jb |Jb ajI- 

: Jjl Jii ^ jb u 

j» k » w*v x n 




Judul, desain, tata letak, dan konten 
mushaf al-Qur'an ini 
terdaftar di HKI Nomor 064871 


Apabila Anda menemukan kesalahan ceLak dan/atau susunan 
dalam Mushaf Ai-Quran ini> mohon segera mengernbalikannya 

langsung ke: 

MAKTABAH AL FATIH 

jgf JL. Ikan Hias Batu Am par 1 No. 36 jsA 

Kramat fall, Jakarta Timur 13520 

rzyCSSSL Indonesia AoStfinh^ 

Tel / Fax : (021) 80874198 


a 4 . 


sE 
































1 







PEDOMAN transliterasi 
Arab-Latin 


Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987 


1. Konsonan 


4. Diftong 


3. VokalPanjang 


2. Vokal Pendek 


kataba 


= vailiabu 


m , 

Arab 

Latin 

r~T~Ta¥Wr~Wk 

No, 

Arab 

Utfn 

No 

Arab 

Latin 

i 

1 

Tidak 

dilambangkan 

11 

j 

l 

21 

J 

q 

2 

o 

b 

12 

if 

S 

22 

i 

k 

3 

O 

t 

13 

A 

if 

SV 

23 

j 

l 

4 

& 

S 

14 

U? 

5 

24 

r 

m 

5 

t 

j 

15 

if* 

d 

25 

j 

n 

6 

c 

b 

16 

Jp 

t 

26 

j 

w 

7 

t 

kh 

17 

Jp 

2 

27 

as 

h 

8 

a 

d 

18 

' 1 

f 

28 

* 

/ 

9 

3 

z 

19 

t 

g 

29 

L? 

y 

10 

J 

r 

20 

J 

f 










































I 



JLMU TAJWID 


Contoh 


BAB NUN SUKUN dan TANWIN 


Setiap Nun Sukun atau Tan win bertemu dengan 
huruf 1DZHAR dibaca JeJas tan pa Dengung 


Nun Sukun / 
Tanwin 


Huruf idzhar 


Sehap Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan 
huruf IDGHOM Bl GHUNNAH dibaca lebur 
Dengan Dengung 


Nun Sukun / 
Tanwin 


Huruf Idghom 
bi ghunnah 


GUNNAH 
(Lebur dengan 
Dengung) 


Pengecualian: 

Ada 4 kata yang bdak boleh dEbaca sesuai dengan kadah ini, namun harus dibaca 

IDZHAR (Jelas) 


5etiap Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan 
huruf IDGHOM BILA GHUNNAH dibaca lebur 
Tanpa Dengung 


IDGAM 

BILA 

GUNNAH 
(Lebur tanpa 
Dengung) 


Nun Sukun / 

Tanwin 


Huruf Idghom 
bi ghunnah 


Setiap Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan 
huruf BA' dibaca berubah menjadJ Mim dan 

Dl serial Dengung 


IQLAB 

(Berubah Mim 
disertai 
Dengung) 


Nun Sukun / 

Tanwin 


Huruf iqtab 


Setiap Nur> Sukun atau Tanwin bertemu dengan 
huruf IKHFA* dibaca Samar Dengan Dengung 


IKHFfi' 

(Menutupi) 


Nun Sukun / 
Tanwin 


Huruf ikhfa' 


» 


























* 



Kaidah Baca 


Istifah 


Setfap Mim Sukun bertemu dengan huruf BA' 
dibaca Samar Disertai Dengung 


IKHFA 1 
SYAFAWI 
(Samar Disertai 
Dengung) 


Huruf Ra' 


Mim Sukun 


Setiap Mim Sukun bertemu dengan huruf MIM 
dibaca Lebtir Dengan Dengung 


IDG AM 
MiTSLAIN 
(Lebur dengan 
Dengung) 


Huruf Mim 


Mim Sukun 


Setiap Mim Sukun bertemu dengan semua huruf 
Hijaiyah kecuali MIM & BA J dibaca Jelas Tanpa 
Dengung 

Semua huruf SB la in ^ 




Semua huruf selaln 
Mtm & Ba' 


Mim Sukun 


BAB HUN dan MIM TASYDID 


Setiap huiuf hijaiyah yang bertemu dengan MIM 

atau NUN TASyDID dibaca Dengung 2 Harkat 


GUNNAH 
(Dengung 
2 Marokat) 


Semua Huruf 


La Tad £ Allah berada setelah huruf berharokat 

FATHAH Sl DHOMMAH. dibaca TEBAL 


TAFKHIM 

(Tebal) 


Semua huruf 
berharkat 
Fathah/Dhommah 


Ufadz Allah 


Lafadz Allah berada setelah huruf berharokat 
KASRAH, dibaca TIPIS 


TARQIQ 

ITipis) 


Semua huruf 
berharkat KASRAH 


Lafadz Allah 


L» 


























Istftah 


Atif Lam yang bertemu dengart huruf 
QQMARIYAH dtbacfl Jelas 

j J 

Hu ruf Qoma ri yah A ii f U 


AL1F LAM 
QOMARIYAH 
(Jelas) 


Atif Lam yang bertemu dengan huruf SYAMSIYAH 
dihaca Idgham jmasuk ke huruf berikutnyaj 

o^cr JJ *,, 

Huruf Syamsiyah Atif Lam 


AUF LAM 
SYAMSIYAH 
(Idgbam) 




BAB QALQALAH 


Bit a huruf QALQALAH torsebut mad maka 
diurapkan seraya menambahkan Pantufan Bunyi 
huruf terse but 


QALQALAH 

SUGHRA 

(Memantul 

Tipis) 


Huruf Qalqalah 


BiFa huruf QALQALAH tersebut berhenti maka 
diucapkan Lebih Jelas Lag) 


QALQALAH 

QUBRO 

(Memantul 

Tebal) 


Huruf Qatqalah 


MADTHOBI 1 
/ MAD ASH 
(Panjang 2 
Harokat) 


Huruf MAD daJam AhQur'an yang tidak bertemu 
dengan Hamza h, 5ukun f Waqaf, Tasydfd atau 
sebab lainnya dibaca Panjang 2 Harokat 


MAD WAJIB 
MUTTASHli 
(Panjang 5 
Harokat} 


Huruf MAD dan HAMZA K bertemu da (am satu 
kata dibaca Panjang 5 Harokat 


MAD JAIZ 
MUNFASHIL 
(Panjang 2, 4 
atau 5 Harokat 


Huruf MAD dalam suatu kata bertemu Hamzah 
dt kata Eainnya dibaca Panjang 2 , A atau 5 
Harokat 


MAD ARIDL 
US SUKUN 
(Panjang 
2-6 Harokat) 


Huruf MAD jatuh setae him huruf yang dlwaqafv 
dibaca panjang 2^6 Harokat 





















T 









Istilah 


Con rah 


MAD BADAL 
(Panjang 
2 Harokat) 


Huruf MAD bertemu dengan Hamiah da lam 
suatu kata tetapl postsi Hamiah lebih dahufu dar! 
huruf MAD drbaca Panjang 2 Harokat 


MAD nWADL 
(Panjang 
2 Harokat) 


Berhenti pada hurufyang BERFATHAH TAN WIN, 
dibaca Panjang 2 Harokat 


MAD LAZIM 
MUTSAQQOL 
KALI Ml 
(Panjang 
6 Harokat) 

MAD LAZIM 
MUKHAFFAF 
KALI Ml 
(Panjang 
6 Harokat) 

MAD LAZIM 
HARFf 
MUSYBA 
(Panjang 
6 Harokat) 

MAD LAZIM 
MUKHAFFAF 
HARFI 
(Panjang 
2 Harokat) 


Huruf MAD bertemu dengan huruf BERTASYDID 
da Sam satu kata dJbaca Panjang G Harokat 
terlebih dahulu laiu dimasukkan ke dal am huruf 
bertasydid di hadaparmya 


MAD BADAL bertemu dengan huruf bersukun 
Hanya terdapat pada Surat Yunus SI dan 91, 
dibaca Panjang 6 Harokat 


Mernbaca huruf-huruf yang terdapat dalam 
pembukaan sural d'Jbaca Panjang 6 Harokat 


Membaca huruf-huruf yang lerdapat dafam 
pembukaan sural dibaca Panjang 2 Harokat 


Berhenti pa da suatu huruf sabdumnya 
WAWU SUKUN atau YA' 5UKUN yang 
d I da hulu> oleh Huruf fler harokat Fathah 
dtbaca Panjang 2-6 Harokat 


MAD LIN 
(Panjang 
2-6 Harokat) 


MAD SHILAH 
QASHIRAH 
(Panjang 
2 Harokat) 


HA {kata gantij bertemu dengan huruf selaln 
Hamzah dibata Panjang 2 Harokat 


MAD SHILAH 
THAWILLAH 
(Panjang 
S Harokat) 


Ehla setelsh HA (kata gantf] terdapal Hamzah 
dibaca Panjang 5 Harokat 


MAD TAMKIN 
(Panjang 
2 Harokat) 


YA J BERTAS VOID dan BERHAROKAT KASROH 
bertemu dengan Ya 1 Sukun dibaca Panjang 
2 Harokat 


MAD FARQ 
(Panjang 
6 Harokat] 


MAD BADAL bertemu dengan Huruf Yang 
Bertasydid dibaca Panjang 6 Harokat 

























MAKHARIfUL HURUF 


LangiNangil 

Mulul . 


Makhraj huruf ini dapat dikelompokkan atas huruf 


Makhrajnya di ujung lidah sejapr dengangus 


MaKhrajnya di tenggoFokan 
bagian datam (bawah] 
Makhrajnya di Eenggorokan 
baglan lengah 

Makbrajnya di tenggfxofcan 


Jt {Ha 1 ), p fHamzah) 
£j'Aln), QWI 
[Gain), £JKha’) 


Makbrajnya di ujung lidah, sedikif dibawah 
makhra] Lam 

Makhrajnya di ujung tldah, sadlkil di bawah 
makhraj Nun 


bag tan luar (alas} 


Jj fCtaf) Makbrajnya dipangkallfclahdekattenggorDltan. 
sejaia? dengan langiMangit Junak, 

(Kaf) Maklvajnya di pangkaJ Jtdah, sejajsr dengan langsl- 


Ja (Ta'l J (Dal) O (Ta’l 

Makhrajnya d< ujun-g Ikteh i&wat pangka) gsgi sert atas 


tangit limak, s&dtkit di bawah makhrsj Qaf 


Ji(Za') j (2a!) O (Sa’) 

Makhrajayadengan meoempelkan ujung lid ah di ujLing gigi sen 


(Jim) ^ [ Syin) ^5 M 

Makhrajnysdi itdah bagian fengah, saja]ar dengan iangit-iangit 
koras bagjan alas, 

gr^ &ad) 

Makhiajnyadlsisi lidah. seppr dengan geraham bagian aps 


J (Way) |^(Mim) 

Match rajnya di aniaradus blblr. 

ttakhrajnya di bag lari dalam bibir bawah serta ujung gig> 
san atas 


j\m ^Sin) <j^(Sad) 

Makhrafnya dl ujang lidah lewal gig I sari atas, yartu di alas gigi 
sert bawah dengan sadikit ktitonggargn 


In Lisawtyah {(Susi) 


Iffl Svaiariah f Temrah Lidah) 



































































DAFTAR AYAT SAJ DAH 


0t ji^Vi;£ui\ 

St gji^> 


Maryam 


Al-Furq§fi 


{pfll 

©t ^j§3i 

s# %^{ij 

3- -i^Il j^£ bj% 

St 


An Naml 


As-Sajdah 


Fus^jlai 


AMnsyiqaq 


DO A SUjUD TILAWAH 


\ 9 * < * " * ' <' 9 " C ' ' 

fj, oy-^2J J ijr^j 

^ &1 ^1 i 


Wajahku hersujitd kepada Allah, yaitu Zat yang menciptakim* 
yang membuka pendengaran serta pettglihatannya 
dengan day a dan kekuatan-Nya. 

Mahmud Allah Zat Pencipta yang ter bait 

(UR. Bukhari, Muslim* An-Nasa’i, Abu DawucJ, dan Hakim) 


<£,• ^ <1 

No. 

Nama 

Ayat Hjrtama*! 

tp 

Ay jt Sajdah ‘t 


1 

Al’Ataf 

206 176 
























MUSHAF AN-NUR 

TAFSIR P ERRATA, TAJWID WARN A 
TAJWID ANGKA ARAB 


TRANSUTERASI 


Panduan Simbol dan Tanda Tajwid 


Posisi Diatas Huruf 


dibaca samar, ditahan 2-3 ketukan/harkat disertai dengung. 


ikhfS 1 


bunyi nun sukun diubcih mcnjadi niim, ditaiian 2-3 ketukan/ 
harkat 


huruf pertama melebur pada huruf berikutnya, ditahan 2-3 
ketukan/harkat dan disertai dengung. 


dibaca dengung dan ditahan 2-3 harkat 


□i^n-cjung 


dibaca pantul ketika sukun dan waqaf. 




huruf pertama melebur pada huruf berikutnya tanpa ditahan 
dan tanpa disertai dengung. 


huruf Mad bertemu dengan hamza atau huruf Mad bertemu 
dengan kata lainnya dibaca 5 Harokat. 

huruf Mad bertemu dengan huruf berTasydid dan Mad Badal 
yang bertemu dengan huruf berTasydid dibaca 6 Harokat. 


IWW&JMTWUWFJlSMlL 

inau 

iAAL'i WJUlllMUITMWL 
Ihi'H-iiie mflniLrtf 




J!1 







































DAFTAR NAMA SURAH 


Al- Fatihah 


AI-Baqarah 
All 'Imran 


Luqman 

As-Sajdah 

Al-Ahzab 


Yasin 


As-Saffat 


At-Taubah 


Az-Zumar 


Yunus 


Fussilat 


Yusuf 


Az-Zukhruf 


Al-JaSiyah 

Al-Ahqaf 


Maryam 


Al-Hujurat 


Al-Anbiya' 

Al-Hajj 


Az-Zariyat 


An-Najm 

Al-Qamar 


Al-Furqan 


Ar-Rahman 


Al-Mujadalah 


AI-'Ankabul 


Nama 


Halaman 


Nama 


Halaman 



































Daftar Nama surah 


At-Gasyiyah 

Al-Fajr 

Al-Balad 

Asy-Syams 

Al-Lail 


AIMunafiqun 

AITagabun 

At-Talaq 

At-T^hrlm 

Al-Mufk 


Asy-Syarh 

At-Tin 


Al-Qalam 

ARHaqqah 

ARMa'arij 


Al-Alaq 

Al-Qadar 

Al-Bayyinah 

Az~Zafzalah 

AI-'Adiyat 

Al-Qari'ah 


ARMuzzammil 


ARMuddassir 


At-Takasur 


ARQiyamah 


AIHumazah 


Quraisy 

Al-Ma'un 


J Abasa 


AIKausar 


At-Takwir 


Al-Kafirun 


Al-fnfitar 


At-Mutaffrfin 


AMahab 


AMnsyiqaq 

At-Buruj 

At-Tariq 


Nama 


Nama 

















1 




& nahmamr 
YangMaha 
Pengasih 


alamin(a) 

seluruh a lam 


rabbii lillahi 

Tuhan baqi 

Allah 


Alhamdu 
segata pujS 


MaliKi 

Pemilik 


yaumid-drn(i) yaumid 

pembalasan hari 


rahim{i) 

Maha 

Penyayang 


nastaTnfu] 
kami memo h on 
pertolongan 


na'buclu 

kami 

menyembah 


pada Engkau 


m 

rnustac 

y, a 


Ihdinas 

tunjukilah 

kami 


qairil magdubi 
"bukan mereka 
yang dimurkai (Yahudi) 


alaihim 

atas 

mereka 


faiina 

Orang-orang 

yang 


an'amta 

Engkau anugerah- 
kannikmat 


wa lad-dcillinla} 
dan bukan mereka 
yang sesat (Nasrani) 


ataihim 

atas 

mereka 


FhmA, 

*hfA‘ 


ESI' 


* inlilh 


l^4m 
■» igtnimjr'i 


Surah ke-1 
7 ayat■Juz 1 


41_:» 

^ ^ V 

Bismilfahir 
□engan nama Allah 


rahmamr 

Yang Maha Pengasih 


rahim 

Maha Penyayang 


AL-FAT 1 HAH 

(PcmbwkAAti) 


Surah: 
MAKKIYYAH 


AL-FATIHAH 

MakWyyasft 
StiraH k «-1 .7 ayat 


1* Dengan nama Allah Yang 
Maha Pengasih, Maha Penya¬ 
yang. 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan 
seluruh alam, 

3. Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang, 

4. Pemilikhari pembalasan. 

5. Hanya kepada Engkaulah 
kami menyembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami mohon 
pertolongan. 

6. Tunjukilah kami jalan yang 
lurus, ’ 

7. (yaitu) jalan orang-orang 
yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya; bukan (jalan) 
mereka yang dimurkai, dan 
bukan (pula jalan) mereka yang 
sesat. 


i Yaumiddin (hari pembalasan), hari waktu 
manusia menerima pembalasan amalnya, 
baik atau buruk. Disebut juga yaumul 
qiyamah,yaumui hisab, dan sebagainya. 

2. Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang be- 
nar, yang dapat membuat bahagia di dunia 
dan di akhirat. 

3, Mereka yang dimurkai, adalah mereka yang 
sengaja menentang ajaran Islam. Mereka 
yang sesat adalah mereka yang sengaja 
mengambil jalan lain selain ajaran Islam. 
















































AL-BAQARAH 

(S^pi Betim) 


AL-BAQARAH 

Madaniyyah 
Surah ke-2.236 aya* 


Dengan nama Allah yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

1. AlifLam Mim A 

2. Kitab (Al-Qur'an) ini tidakada 
keraguan padanya; petunjuk 
bagi mereka yang bertakwa,5 

3. (yaitu) mereka yang beriman 
kepada yang gaib, melaksana- 
kan salat, dan menginfakkans 
sebagian rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka, 

4. dan mereka yang beriman 
kepada (Al-Qur'an) yang ditu- 
runkan kepadamu (Muham¬ 
mad) dan (kitab-kitab) yang 
telah diturunkan sebelum eng- 
kau,' dan mereka yakin akan 
adanya akhirat. 

5. Merekalah yang mendapat 
petunjuk dari Tuhannya, dan 
mereka itulah orang-orang 
yang beruntung. 


Bismill after 
Dengan nama Allah 


raftmanir 
Yang Maha 
Pengasih 


raftim 

Maha Penyayang 


Allf 15m mim 
AlifLam 
Mim 


Zalikai 

inilah 


hudal 

petunjuk 


(tahaya) 


]il-muttaqjn(a) 
bagi orang-orang 


bil gaibi yuminuna Mazma 
kepada mereka (yaitu] orang 

yang gaib beriman orang yang 


wa yuqlmuna^ 
dan mereka 


yang bertakwa 


mendirlkan 


salat a 
shalat 


yunfiqunteV 

mereka 


razsqnahum 
Kami rezekikan 


wa mimma 
dan dan apa 


pada mereka 


menginfakkan 


Wallatina 
dan orang- 
orang yang 


ifaika uqzila btma 
kepada- diturun- dengan apa 

mu kan yang (wahyul 


yuminuna 

beriman 


Upzila wa mS 

diturun dan apa 

kan yang 


4. Beberapa surah dalam Al-Qur'an dibuka 
dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, 
AlifLam Ra, dan sebagainya. Makna huruf- 
huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang 
berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah 
nama surah dan ada pula yang berpenda¬ 
pat bahwa gunanya untuk menarik per- 
hatian, atau untuk mengisyaratkan bahwa 
Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa 
Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad 
tersebut. 

5. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Al¬ 
lah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

6. Pengertian mengifakkan harta di jalan Al¬ 
lah meliputi belanja untuk kepentingan ji¬ 
had, pembangunan perguruan, rumah sakit, 
usaha penyelidikan ilmiah, dan Iain-lain. 

7. Yang diturunkan kepada nabi-nabi sebe¬ 
lum Nabi Muhammad saw. ialah Taurat, 
Zabur, Injil dan suhuf-suhuf {lembaran-lem- 
baran) yang tidak seperti Kitab. 


yuqinun(a) 1 hum wa bil akhtfafc 


min qablik(a) 
sebelum 
kamu 


Ula’tka 

mereka 

Itulah 


mereka 

yakin 


ala hud am 
(berada di) alas 
petunjuk 


mufiiliun(a) htjmul 
orang orang mereka 
yang beruntung 


wa ula ika 
dan mereka 
itulah 


mir rabbihim 
dariTuhan 
mereka 


I lkhfA, 

4 IhhfA 
SyafaWi 

j|*+ m Sb 

. IdgaiB 
|4 (ilyuiioh. 

1 MOmi 


I MjiitlJia’IimupilfliJI 
K MidH Stljsh 

fttarfd Wajlb MUftud 

In. M?(W 
I Muld V*ri) 





































































*&>£* r r ?!>*- \jlh^ oL 

'tun&rhum lam am ’ a’anfcsrtahum ‘aiaihim sawa’un kafarQ IaiTna Inrtal 


' tuq^irhum lam am a’an&srtahum 

kamu beri per- tidak atau apakah kamu 

ingatan mereka perinuatkan mereka 

li" “ " - 


‘aiaihim sawS’un 

atas mereka sama saja 


kafarQ 

mereka orang-orang sesung- 

kafir_yang_guhnya 




wa 'ali 
dan di 
atas 


wa ‘ala sam'ihim 
dan atas pendengaran 
mereka 


‘alS quIObihim 
atas hati 
mereka 


«• 

KhatamallShu 
Allah mengunci 


{6} 


la yu'minun(a) 
mereka tidak 
beriman 


19 9 ■ 1*9 

<_£0\ OZJ |J^ >4^ 4>'^ fljljLXr 


Wa minan nasi 
dan dari 
manusia 


{7} 


'a?im(un) 

yang amat 
berat 


‘aziabun 

azab 


wa lahum 
dan bagi 
mereka 


gibyAwataw 

(ditutupi) 

peng halang_ 


ab$arihim 

penglihatan- 
penglihatan mereka 


W W9 %W 

pA \aj JJAJ d4 

blmu'nfiinin{a) ’ hum wa m§ akhiri wa bil yaumil biliahi amanna yaqQlQ may 
orang-orang mereka dan Akhir dan kepada kepada kami berkata adaorai 
tidak 


* h i 

bimu’minin(a) 
{ 8 } orang-orang 
yang beriman 

wW - 


wa bil yaumil 
dan kepada 


billShi 

kepada 

Allah 


amanna 

kami 

beriman 


may 

berkata ada orang 
.yang 


' aq^usahum 
diri mereka 
sendiri 


vs. 

ilia 

melain- 

kan 


s' •> '"' 

yakhda'una 

mereka 

mei 19 


wa m3 
dan 
tidak 


t rii\ 


S$\j a'SjkJ* 


imanQ 

beriman 


•* 

wa I lamina 
dan orang-orang 
yang 


Yukhidi'QnaliAha 
mereka menipu 
Allah 


r . mm 4 . 

Qj ci ^*—5, b»J 


marada(n) 

penyakit 


fazidahumull^hu 
lalu Allah menambah 

marfika 


maradurj 

penyakit 


R quIObihim 
di hati mereka 


{9} 


yasy J urun(a) wa ma 
mereka . dan 

menyadan tidak 


(H? & ta ^ 


’ lahum qTla 

pada dikata 

mereka kan 


Wa \m 

dan 

apabila 


{ 10 } 


yakzibun(a) 

berdusta 


c* 


kanu bimi anmum 

mereka dengan yang 

jpedm 


apa yang 


‘a£abun wa lifcLhti 
azab dan bagi 

mereka 




mu§libun(a) 
m 

melakukan | erbaikan 


{11} oranghorang yang 

—'akukan perbaika 


nabnu 

kami 


innama 
sesungguh- 
nya iustru 


qaio 

mereka 

berkata 


fil ardi 
di bumi 


15 tufaidi] 

janganlah kalian 
berbuat kerusakan 


/* / y > ♦at, 

Si 'Hj V ' T . ^ J>>Jj ^ 


Oils Wa !2S 

dikatakan dan {12} 
apabila 


IS, 


13 yasy'urOnta) 
mereka tidak 
men, ada ri 


wa ISkil 

dan akan 
tetapi 


> .* »r. >> 

JL 

mufsidOna humul 

orang-orang yang mereka 
berbuat kerusakan 


NVJ 

e 




Li* 


\ IS 


> l<\ 


“W 


«ar 


innahum 

sesungguh- ingatlah 
nya mereka 


i XZ \:il\ 


sufaha’(u} amanas Kama anu'mlnu 
orang-orang telah sebagai- apakah kami 
yang bodoh itu be ri m an mana akan beriman 


q§lu nisu fimanan kam§ 

mereka manusia (para telah sebagai- 

berkata sahabat Rasul) beriman mana 


\ji J 

Inqul 

mereka 

berjumpa 




U 

Wa i±S 
dan 

_ apabila 

** 

fJts 


\r 

{13} 


tipZfi 

ISyalarriun(a) 

mereka tidak 
menqetahui 


& 




innd q§IO 

sesungguh- mereka kepada setan-setan mereka mereka dan kami tefah mereka beriman orang-orang 
nya k ami berka ta :pa ra pe mimpin mereka j kembali apabila_ beriman berkata _ _ yang _ 

- 11 . - 

irfrtnhi im iwctahii'i i Allnhi i ~ mi icfah'^i'nn/a’i nahms innflmiS m n 


wa iAkil sufahS’u humus 

dan akan orang-orang mereka 

tetapi _ya n ^bodo n _ 


l>-5 

AminQ Jabum 

berimanlah kepada 
kalian mereka 

- 

-i' 

innahum 

sesungguh- ingatlah 
nya mereka 




(SI vji \& ^ 




ila syayatTnihim 
kepada setan-setan mereka 
(para pemimpin mereka] 


khalau wa \±a AmannS q3lG 

mereka dan kami telah mereka 
kembali apabila beriman berkata 


&\ »J\ 

§manQ lazina 

beriman orang-orang 
Vang 


wayamudduhum bihim yastahzi'u 

dan membiarkan kepada akan 

mereka mereka mengolok-olok 


Alfahu T mustahzi'un(a) nahnu innami maakum 

Allah {14} orang-orangyang kami sesungguh; bersama 


berolok-olok 


nya hanyalah kalian 



t S' 9 

\jJ\Jh\ 



{15} 



dalaiata 

kesesatan 

syiarawud 

membeli 

laiTna 

orang-orang 

yanq 

Uld’ikal 
mereka itulah 
(orano-oranq munafik> 

ya'mahuh(a) 

terombang- 

ambinq 

IT tugydnlhifift 
dalam kesesatan 
mereka 



9 / »> 


$\t \ij -jm, ii; m 

IrfinH ^ thi ihft fjm3 


kOnQ 

mereka 





tijaraliihum 

perniagaan 

mereka 


r&biftat famO 

beruntung maka 




ivijUif WA J* b 





t 


Golongan Kafir 


6. Sesungguhnya orang-orang kafir, 8] sa¬ 
ma saja bagi mereka, engkau (Muhammad) 
beri peringatan atau tidak engkau beri per- 
ingatan, mereka tidak akan beriman. 

7. Allah telah mengunci hati dan pen¬ 
dengaran mereka, penglihatan mereka 
telah tertutup, dan mereka akan menda- 
pat azab yang berat. 

Golongan Munafik 

8. Dan di antara manusia ada yang berka¬ 
ta, "Kami beriman kepada Allah dan hari 
akhir," padahal sesungguhnya mereka itu 
bukanlah orang-orang yang beriman. 

9. Mereka menipu Allah dan orang-orang 
yang beriman, padahal mereka hanyalah 
menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. 

10. Da lam hati mereka ada penyakit, io) 
lalu Allah menambah penyakitnya itu; 
dan mereka mendapat azab yang pedih, 
karena mereka berdusta. 

11. Dan apabila dikatakan kepada me¬ 
reka, "Janganlah berbuat kerusakan di 
bumi!"i i) Mereka menjawab, "Sesung¬ 
guhnya kami justru orang-orang yang 
melakukan perbaikan" 

12. Ingatlah, sesungguhnya merekalah 
yang berbuat kerusakan, tetapi mereka 
tidak menyadari. 

13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Berimanlah kamu sebagaimana orang lain 
telah beriman!" Mereka menjawab, "Apakah 
kami akan beriman seperti orang-orang 
yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, 
sesungguhnya mereka itulah orang-orang 
yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. 

14. Dan apabila mereka berjumpa dengan 
orang yang beriman, mereka berkata, "Ka¬ 
mi telah beriman "Tetapi apabila mereka 
kembali kepada setan-setan (para pemim¬ 
pin) mereka, mereka berkata, "Sesung¬ 
guhnya kami bersama kamu, kami hanya 
berolok-olok" 

15. Allah akan memperolok-olokan me¬ 
reka dan membiarkan mereka terom- 
bang-ambing dalam kesesatan. 

16. Mereka itulah yang membeli kesesatan 
dengan petunjuk. Maka perdagangan 
mereka itu tidak beruntung dan mereka 
tidak mendapat petunjuk. 


8) Kafir, jamaknya kuffar, yaitu orang yang tidak 
percaya kepada Allah, rasul-rasul-Nya, malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari Kiamat. 

9) Sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa 
masuk ke dalam hati mereka. 

1 Oi Penyakit hati misalnya ragu dan tidak yakin akan 
kebenaran, munafik dan tidak beriman. 

IIJ Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama 
akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur. 




















































2.AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 



17. Perumpamaan mereka seperti orang- 
orang yang menyalakan api, setelah mene- 
rangi sekelilingnya, Allah melenyapkan 
cahaya {yang menyinari) mereka dan mem- 
biarkan mereka dalam kegelapan, tidak 
dapat melihat. 

18 + Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga 
mereka tidak dapat kembali (ke jalan 
yang benar). 


ISLAtau seperti (orang yang ditimpa) hujan 
lebat dari langit, yang disertai kegelapan, 
petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga 
dengan jari-jarinya, (menghindari) suara 
petir itu karena takut mati. Allah meliputi 
orang-orang yang kafir. 1 * 


20* Hampir saja kilat itu menyambar peng- 
lihatan mereka. Setiap kali (kilat itu) menyi¬ 
nari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, 
dan apabila gelap menerpa mereka, mere¬ 
ka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya Dia hilangkan pendengaran dan 
penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu. 


KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH 


PerintahMenyembah Tuhan YangMahaEsa 

21 * Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu 
yang telah menciptakan kamu dan 
orang-orang yang sebelum kamu, agar 
kamu bertakwa. 


22* (Dialah) yang menjadikan bumi seba- 
gai hamparan bagimu dan langit sebagai 
atap, dan Dialah yang menurunkan air 
(hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan de¬ 
ngan (hujan) itu buah-buahan sebagai 
rezeki untukmu. Karena itu janganlah 
kamu mengadakan tandingan-tandingan 
bagi Allah, padahal kamu mengetahui. 

Tantangan kepada Kaurti Musyrikin Menge- 
nai Ai-Quran 

23*Danjika kamu meragukan (Al-Qur'an) 
yang kami turunkan kepada hamba 
Kami (Muhammad), maka buatlah satu 
surah semisal dengannya, dan ajaklah 
penoiong-penolongmu selain Allah, jika 
kamu orang-orang yang benar. 

24Jika kamu tidak mampu membuatnya, 
dan (pasti) tidak akan mampu, maka 
takutlah kamu akan api neraka yang 
bahan bakarnya manusia dan batu yang 
disediakan bagi orang-orang kafir. 


121 Pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi 
orang-orang kafir. 


Surah Ke - 2 


JuzKe-1 


■yU 1 


WI 


h&tjtalNCi ma 

di sekeli- a pa 
lingnya yang 

mv 




ad&’at 

menerangi 


faiammS 

maka 

tatkala 


nara(n) 

api 


ia£isiauqatia kamaSalil Mutakihum 

orang yang seperti perumpamaan 

menyalakan _ perumpamaan mereka 


(W; 

Siininunn IS yub?irun(a) fi ?uiumatil wa tarakahum bi nQrihim ±ahabaliahu 


.1 yub$irurt(a) 
mereka tidak 
melihat 


It ?uiumatil wa tarakahum 

dalam kegelapan dan membiarkan 

(kemunafikan & kekufuran) mereka 


bi nQrihim 2ahaballShu 

cahaya Allah 

mereka _melenya a 


idn rnina* samd’i ka$ayyibim Au IS yarji'unia) fahum ’urnyur) PuKinun 

di dari langit seperti atau {*(8} tidak akan maka buta bisu 

dalamnya_h ujan lebat _ __ k embali_ mereka __ __ 

- r '"W" * "'L'' \s"\ '• *'3 ***''** $’' 1 , W 

rt’Hnnfc mmm ft fliftmtilm ’ asAhrahum vai'alQna wabaraiurO wa ra'duw zulumfituw 


dari suara 
petir 


yaj'aiuna 

mereka 

menjadikan 


wa bdrqiun) wa ra'duw julumfituw 

dan petir kegelapan 

kilat 


3 SZ. 3 $ ® 044 to 


J±>- 


yakhlafu 

menyambar 


barqu 

kilat 

itu 


Yakadul 

Hampir 

saja 


{19} 


bil-kafirtn<a) 
orang-orang 
kafir 


muhTlurn 

meliputi 

HI 


wailahu 
dan 
Allah 

- -—--— nw - n - WFM WM - 

^ pa ^ & %^4 

. j. . , iLhum kill In m3 * flh«fc5rsihMtn 


maut(i) 

mati takut 




wa i±a 
dan 
apabila 


fthi 
di da- 
lamnya 


masyau iahum 

mereka bagi 

berjalan mereka 


ada’a kullamQ 
menyinari setiap 
kali 


absarahum 

penglihatan 


sfacli ArJES is 

< ■ - ■ ■ r' - i ' . i ’ L- " . r A , air-. .j 


m Kuiii 
atas 
setiap 


innall&ha 
sesun^guhnya 


wa ab$3rihim 
dan penglihatan 
mereka 


bi sam'ihim 
pendengaran 
mereka 


laiahaba sya'allShu wa lau 

niscaya Dia Allah sekiranya 

h i I a ngkan_menghendaki 


' _ _ _ _ _■ f ~ -- - - . - “-H- 

■p& %'■> (M © 

kbalRoakum ia^T rabbakumul ‘budu n^su YS ayyuhan qadir(un) 

telah men- Yang Tuhan sembahlah manusia Wahai {20} Maha kuasa sesuatu 

ciptakan kalian 


rabbakumul 

Tuhan 

kalian 


A . teul* AliafrT 'Ifl'flllftkum » rtitTi-tl tUihUlkum Mfal ilHini 


IMpnul 

untuk 

kalian 


ja’ala 

menjadikan 


AliaiT 

(Tuhan) 

Yang 


{ 21 } 


tattaqun(a) 

bertakwa 


la'aiiakum 

agar 

kalian 


mmg qabHktitti 

sebelum 
kalian 


dan 
orang-orang 


- ZiitfO - «w —ujau » “ “ 

&& is z&u m % iHinj MXj. 

mi’aq minas sam^i waanzala bina’5(n) was samS'a firisyew u . 

■ ■ - dari langit J -“ u - ' 1 ~“ *—™ 


Ta akhrafa 

lalu Dia 
meng elua rkan 


wa aqzaLa 

dan 
menurunkan 


bina'S(n) 

bangunan 


waa samS’a 

dan langit 


firSsyaw 

hamparan bumi 


MV3" k h 

laamurn artdadaw iiliahi faia taj'aia 'iakum rizqal minaSfearnamti bihT 

Han tandingan- baai maka ianqanlah bagi rizki dari buah-buahan dengan- 

tandingan 


dan 
kalian 

“W 


liiiahi 

bagi 

Allah 


faia taj'alQ 

maka janganlah 
kamu menjadikan 


Iakum 

bagi 

kalian 


minaS ^amarAti bihf 

dari buah-buahan dengan¬ 

nya 


S „ s V ,C’ ''.A »> >, . , ^ ^ 

b XC'JP IjL- oLj 

._ A "fr_ * MMM, inn ts’lamilnlal 


’abdina 

atas hamba Kami 
(Nabi Muhammad) 


nazzalna 

Kami 

turunkan 


mimma 

dari apa 
yang 


fr raibim 

dalam 

keraguan 


kunturn 

kalian 


Wa ing 
dan jika 


{ 22 } 


ta’IamQnta) 

mengetahui 


mirTriiiniiiahi ' gyuhada’akum wad‘Q .mini miSlih(T) bi suratim fa ° 


m<n dumBflhi 
dari selain Allah 


syuhada’akum 

penoiong- 
penolong kalian 


dan 

serulah 


mim mi^lih(T) 
yang semisal 
dengannya 


bi suratim 

dengan satu maka 

surat datangkanian 


to $ ’oi ® ££ u 

- wa ten tafalQ »inm Fa ll sadtqtn(a) kuritum m 


[attaqun tafalQ wa tap tafaSu 

ntaka takutlah kalian dapat dan tidak kalian 
kallon membuat akan_me mbuat 


Mam 

tidak 


Fail 

maka 

jika 


© 


(241 






{23} 

V* 


§adiqin(a) 
orang-orang 
yang benar 


kuritum ibg 

kalian jika 




If 


|ji-ksfirlh{a) 
bagi orang-orang 
kafir 


























































































jannatiri lahum 

surga- bagi 

surga mereka 


anna 

sesung- 

guhnya 


^->05 Ui^=> U^.u5 


min Samaratir 
dari buah-buahan 


minha 

darinya 


ruziqu 

mereka diberi 
rizki 

«-77-V‘>tV M "7 “ . Om 

a \i\j Xsh. tLijj Ui pfi ttjj 

mutssv 2 biha biht wa utQ ming qablu ruziqna tail h32al q&Q rtzqoingi 


mutasyabiha 
yang serupa 


biht 

dengan 

nya 


wa utQ 
dan mereka 
telah diberi 


ming qablu 
dahutu 


{25} 


9 TOiiU- r*j 




ruziqnS Jail hS2:al q3lfl 

direzekikan yang ini mereka 

pada kami berkata 

I J 0 1 * 1 


uzqjinq 

sebagai 

rizki 


khalidun(a) 
kekal 


ffha 
di da- 
la mnya 

o — 


wa hum 
dan 

mereka 


mufahharatuw 
yang suci 


,H VM 


eU>i 

azwajum 

pasangan- 

pasangan 


^>1/ 


r«i 

fih§ 1 wa lahum 

dida- dan bagi 

la mnya mereka 


« 


a U£ ^ si 7^ aiai 


fama ba‘udataq rn& 

bahkan apa nyamuk apa 

saja yang _ yang 


mayalam 

perum¬ 

pamaan 


yaqlriba 

Dia 

membuat 


ay 

bahwa 


> is yastahyi 
tidakmalu 


4 I >i Unnni ■ AwwnLti it W~^k Mnn ^ m I 


l ^ \ 


InnaUdha 
sesungquh- 
nya Allah 

~wr 


mir rabbihim 
dariTuhan 
mereka 




tiaqqu annahui 
kebenaran sesungguhnya 
itu 


faya'tamuna 
maka mereka 
menqetahui 


amanu 

beriman 


lamina fa ammal fauqaha 

adapun lebih rendah 
darinya 

—* «* 


orang-orang 

Vang. 


aradallahu 

maksud 

Allah 


ma za 
apa 


fayaquluna 
maka mereka 
men jatakan 

T» " 



bj\ 6 \ 


tazTna 

orang-orang 

yang 


J 

wa ammal 
dan 

adai jun 


LJr? M <S*^J La^== y^A 'Mi 


kaslra(rt) 

banyak 


bihT 

dengan- 

nya 


wa yahdT 
dan memberi 
petunjuk 


kaSTraw 

banyak 


bihT 

dengan- 

nya 


yutfillu 
Dia me- 
nyesatkan 

— & 


ma'iaia(n) 

perum- 

pamaan 


bi h££a 
dengan 


&& 'oS&Z 2fJ &■ *1 h « 


'ahdailahi 

p tnf n 


yangqutfuna 

melanggar 


Alla^Tna 
orang-orang 
yang 


{26} 

pa 


fasiqln(a) 
orang-orang 


ilia! bihT 

melainkan dengan- 
nya 


yu^illu wa m3 
Dia me- dan 

nyes atkan tidak 

— w 


- O — C3 VM W . 

st h && t 


yusala 

disambung 


ay 

untuk 


bihT 

dengan- 

nya 


amarailahu 
Allah 
jperintahkan 


ma 

apa 


wa yaqfa'Qna 
dan mereka 
memutuskan 


3 P Joj! tiO^a 


miaaqih0) 
meneguhkan- 
nya 


mim ba‘di 
setelah 


khasirun(a) 
{27} orang-orang 

yang rugi 


humut 

mereka (Ahlul , .. 

Kitab & orang munafik) mereka itu 


ula'ika 


fil ard(i) 

di muka 
bumi 


wa yufsiduna 
dan mereka 
membuat kerusakan 


% 6 &'\ 

* fa ahvakum amwatan * wa kuntum 


fa ahyakum 
kemudian Dia meng- 
hidupkan kalian 


amwataq 

mati (dalam 
perut/rahim) 


wa kuqtum 
dan kalian 


i\* 

^ > 

billahi 

kepada 

Allah 


Jdr 


takfuruna 
kalian ingkar 


Kaifa 

bagai 







w* > 

^ % 


.d 


»v» »> 

yuhyTkum 


I» 


"wr 


.r* (^7 f 

itaihr summa yuhyTkum summa yumitukum 

kepada- kemudian Dia menghidupkan kemudian 
Nya_kalian(di akhirat) 


iumma 
mematikan kemudian 
kalian 


tawa feummas jam!‘aq fd ardi ma iakum khalaqa 

Dia kemudian semuanya di bumi apa bagi mencip- yang 

y an g 


khalaqa 

mencip- 

takan 


urenujM------ 

'alimfunT hi L-niti Quai'in wa huwa samawatfin) sab‘a fasawwShunna ilassama’i 


bi kulli syai'in wa huwa 
atas sega la dan 

sesuatu Dia 


fasawwahunna 
maka Dia 

menyempurnakannya 


ke langit 


1 


2. AI-BAQARAH 
(Sapt Betina) 


> 



Balosan terhadap Orang-orang yang 
Beriman 

25. Dan sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang-orang yang beriman dan 
berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka 
(disediakan) surga-surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali 
mereka diberi rezeki buah-buahan dari 
surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang 
diberikan kepada kami dahulu" Mereka 
telah diberi (buah-buahan) yang serupa. 
Dan di sana mereka (memperoleh) pa- 
sangan-pasangan yang suci. Mereka 
kekal di dalamnya. 

Perumpamaan-perumpamaan dalam Al- 
Qur’an dan Hikmah-Hikmahnya 

26- Sesungguhnya Allah tidak segan 
membuat perumpamaan seekor nyamuk 
atau yang lebih kecil dari itu. Adapun 
orang-orang yang beriman, mereka tahu 
bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi 
mereka yang kafir berkata, "Apa maksud 
Allah dengan perumpamaan ini?"Dengan 
(perumpamaan) itu banyak orang yang 
dibiarkan-Nya sesat, 1 ^ dan dengan itu 
banyak (pula) orang yang diberi-Nya 
petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia 
sesatkan dengan (perumpamaan) itu 
selain orang-orang fasik, 14 * 

27. (yaitu) orang-orang yang melanggar 
perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu 
diteguhkan, dan memutuskan apa yang 
diperintahkan Allah untukdisambungkan 
dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka 
itulah orang-orang yang rugi. 

Bukti-bukti Kekuasaan Allah 

28. Bagaimana kamu ingkar kepada 
Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu 
Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia 
mematikan kamu lalu Dia menghidupkan 
kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah 
kamu dikembalikan. 

29. Dialah (Allah) yang menciptakan 
segala apa yang ada di bumi untukmu 
kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia 
menyempurnakannya menjadi tujuh la¬ 
ngit. Dan Dia Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 




13) Orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak 
mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam 
ayat ini, karena mereka itu ingkar, dan tidak mau 
memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk 
sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi 
sesat. 

14} Orang fasik ialah orang yang melanggar ke- 
tentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan mau- 
pun perbuatan. 


































































€ 


Surah Ke-2 


Juz Ke -1 


2.AI-BAQARAH 
(Sapi Bettnal 


Penciptaan Manusia dan Penguasaannya di 
Bumi 

30. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfir 
man kepada para Malaikat, "Aku hendak 
menjadikan khatifah ' ^ 1 di bumi" Mereka ber- 
kata, "Apakah Engkau hendak menjadikan 
orang yang merusak dan menumpahkan 
darah di sana, sedangkan kami bertasbih, 
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" 
Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui" 

31. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama- 
nama (benda) semuanya, kemudian Dia 
perlihatkan kepada para malaikat, seraya 
berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama se- 
mua benda ini, jika kamu yang benar!" 

32. Mereka menjawab, "Mahasuci Engkau, 
tidak ada yang kami ketahui selain apa yang 
telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, 
Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabi- 
jaksana." 

33. Dia (Allah) berfirman, "Wahai Adam! 
Beritahukanlah kepada mereka nama-nama 
itu!" Setelah dia (Adam) menyebutkan na- 
ma-namanya, Dia berfirman, "Bukankah 
telah Aku katakan kepadamu, bahwa Aku 
mengetahui rahasia langit dan bumi, dan 
Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan 
dan apa yang kamu sembunyikan?" 

34. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman 
kepada para malaikat, "Sujudlah kamu ke¬ 
pada Adam!"Maka mereka pun sujud kecuali 
Iblis. 1 * 3 ' la menolak dan menyombongkan 
diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. 

35. Dan Kami berfirman: "Wahai Adam! 
Tinggallah engkau dan istrimu di dalam 
surga, dan makanlah dengan nikmat (ber- 
bagai makanan) yang ada di sana sesukamu. 
(Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, 17 ^ 
nanti kamu termasuk oranq-oranq yanq 
zalim!"^ 

36. Lalu setan memperdayakan keduanya 
dari surga ^'sehingga keduanya dikeluarkan 
dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di 
sana (surga). Dan Kami berfirman, "Turunlah 
kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi 
yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal 
dan kesenangan di bumi sampai waktu yang 
ditentukan." 

37. Kemudian Adam menerima beberapa 
kalimat 20 * dari Tuhannya, lalu Dia pun 
menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha 
Penerima Tobat, Maha Penyayang. 


15} Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau 
penguasa. 

16} Iblis termasuk kelompok jin dan termasuk yang 
diperintah untuk sujud. 

17) Menurut setan, siapa yang memakan buah pohon 
itu, akan kekal di dalam surga, lihat Taha (20): 120. 
1H)Zalim artinya aniaya. Orang yang zalim ialah orang 
yang melakukan perbuatan aniaya, yang merugikan 
dirinya sendiri maupun orang lain. 

19} Nabi Adam a.s. dan Hawa memakan buah pohon 
yang dilarang itu, yang mengakibatkan mereka diusir 
Allah dari surga dan diturunkan ke dunia. 

20) Kalimat itu menurut sebagian mufasir adalah 
ucapan untuk memohon ampunan (tobat). 


ijXjl 


1 ZJI 



^ te. Si & ns 


khalifah (tan) 
khalifah 


fii an# 

di bumi 


liuri 

menjadi¬ 

kan 


mrn 
sesungguh- 
nya Aku 


lj] mala’ikati 
kepada para 
malaikat 


rabbuka 

Tuhan 

kamu 


Wa i t 
ber ‘ dan 

firman ketika 


^ % PP OS's 


dima'(a) 

darah 


wa yastrkud 
dan 

menumpahkan 

wn 


di da¬ 
lam nya 


yufsidu 

merusak 


may flha ataj'alu q§|Q 

orang di da- apakah Engkau mereka 
yang lamnya akan menjadikan berkata 


% 36 titf £1 

la talamun(a) m§ 'alamu inn! qakn !ak(a) wa nuqaddisu bihamdika 


IS talamun(a) 
tidak kalian 
ketahui 

K % 


mS 

apa 


jsamu innT mm laiqaj wa.nuqaaaisu 
aku sesungguh- Dia ber- bagiMu dan kami menyu- 
* " cikan nama-Mu 


bi hamdika 
dengan 


■ 

bertasbih 


‘ala! ma&’ikaii 
kepada para malaikat 


'aradahum 
a mengemuk 
kannya 


**> 

< *> 

f 


VM 

"\ 

r ] 

Summa 

kemudian 

kullaha 

seluruh- 

asmS’a 

nama-nama 

adamal 

Adam 


nya (segala sesuatu) 

«rw tar#i & 


dan Dia 
menuajarkan 

W 


{30} 


oi 3(^i 


OalG 

mereka {31} 


sadiqin(a) 
orang-orang 
YangdjXjiw, 


P 

kuntum 

kalian 


tng 

jika 


ha’ula’i 
semua itu 


bi asma’i 

nama-nama 
(segala sesuatu) 


egala se< 

w 


ambi'uni laqata 

sebutkan lalu Dia 

kei iada-Ku berfirman 

M 


^1*5! c}i\ diSj. llldc U Sh Q &JCL 

hakimfu) * ‘aTTmui antal innaka 'allamtana m£ ms iana MS lima subh&uaka 


hakim(u} 

Maha 

Bijaksana 


I'aftmui aqtal innaka 'allamtanS ma ms tana MS lima sgbti&uafca 
Maha Engkau sungguh Engkau ajarkan apa melainkan bagi tidak ada MahaSuci 

Mengetahui Engkau pada kami yang kami pengetahuan Engkau 


m VM WV W9VM9 r «» MB t ” “ - 

it frpi u Z& r a - » S 

rtSla hi * /imhi'hirm va Srtamii 051a 


qala bi asmS'ihim T amba*hum faiamma 
Dia nama-nama dia beritahukan maka 

berfirman_rnereka_pada mereka setelah 


bi asrna'ihim 1 ambi’hum ya adamu Qala 
nama-nama beritahukanlah wahai Dia {32} 


pada mereka 

nmi 


berfirman 


c p£\s P % P & P 

m3 wa alamu wal nrdi naihas alamn irthi * anul 


m§ wa alamu 

apa dan Aku 

yang mengetahui 


wal ardi 
dan bumi 


w 


samawati gaibas alamu mnT 'takum aqul 

langit rahasia aku sesungguh- kepada Aku telah bukan 

_ _ mengetahui nya Aku kalian mengatakan kah 


PM (2$ US -S pr « 


judu 
bersujudiah 
kalian 


?ii mafa’Hcatis 

kepada para 
malaikat 


quina Wa \± 

Kami dan 

firmankan ketika 


{33} 


takturriun(a) 

sembunyikan 


kuntum 

kalian 


wa ma njCxHna 

dan apa kalian 

yang tampakkan 




mmal kafinnla) 
termasuk orang-orang 
yang kafir 


wa kSna 
dan dia 


wastakbara 
dan 
sombong 


abS 

ia 

enggan 


Jblls 

Iblis 


IliS 

kecuali 


fasajadQ !i adarna 

lalu mereka kepada 

bersujud Adam 


w mm vm ~ 

US qa tfs 2ti aas sst pa pH 


wa zaujukai aqta Run ya Sdamus Wa quin a 

darinya dan makanlah surga dan istrimu kamu tinggallah " wahai dan Kami {34} 


raqadan minha wa kulS jannata wazaujukai aqta 

klkmat 1 1 1 1 1 


kalian berdua 


0 






5 jJh 

syajarata haiihisy wa !a taqraba syi'tumS haisu 

pohon ini dan janganlah kalian kalian berdua Sebagai- 

berdua mendekati sukai mana 


> 


minaz-?aiimTrv'a) 
{35} termasuk orang-orang 
yang zalim 


fatakunS 
maka kalian 
berdua menjadi 


iqUi CSj % tit a. & ijjs i 


btbj wa qulnah fth(i) kana 

turuntah dan Kami di da- kedua- 
KalMn berfirman lamnya nya 


mimma fa akhrajahuma ‘anha 

dari apa lalu Allah menge- darinya 

yang luarkan keduanya (surga) 


syaitanu 

setan 


Fa azallahumasy 
maka menggelincir- 
kan kalian berdua 


■S M ^ tz 


wa mata'un mustaqaituv^ 

dan tempat 

kesenangan tinggal 

««r 


fil an# wa iakum 'aduww(un) liba'^in ba’^ukum 
dibumi dan bagi musuh bagi sebagian sebagian 

_kalian_ yang lain kalian 


Vabim(u) tawwibur huwat innahil 'alaihO) fatiba kajimatiq 
Maha Maha Pene- Dia sungguh atasnya maka Dia me- beberapa 

Penyayamg rima tobat Dia nerima tobat kalimat 


Mini/ 

► Gurittnii 


O.i let.nl nil 


mir rabbihi 

i 

Tni'ij ' V 

do un't? mu,- 

511 oh Towlhih 

1355 " 


jP P>1 f■ s ' Jfc 6 

ir huwat inru^hll 'niaih/ii L-jaiimS+in mi? rohliitiT SfianiU FatalSQQS 

m maka 
menerima 

7 4 






























































Surah Ke-2 


Juz Ke -1 



£? ^ iS -U LH Ub Llf? ^ bis 

UTjtw'a famaq hu-aafi rrijnnT 'yaHyomakum laimmS farm am) minus &'!£ Qulnati 

' 1 -■"■*“ J L kemudiaft semuartya dannya * “ f “*" — 1 

fika 


mew a ,u " ,u, i ► r«* “I 

mcng' makasiapa petunjuk dad-Ku 
ikutl yang 



sM 

0 

ka(3fG 

kafir 

WaliaZirta 
dan nrany -ofang 
yang 

{38} 


'yatlyanoakum 

datang 
kepada kalian 


yafuariunte) 

bersedih 

halt 

’W' 


bt(b Quinah 

Lurunlah KamJ 

kalian berfirmart 






w-a IS hum 
dan niefeio 
lidak 


alalhim Ma khauhm huddya 

kepada maka tidak ada peiunjuk^ia 

mereka rasa bakul 

“ i rar - 


[39] 


khaldunfal 

kckal 


flha 

dida- 

lamnya 


#> 

r ^ 

jUil 


* 

hum 

narCJj 

a$hsbun 

mereka 

apt neraka 

l^ngihum 


lila'IM 

mereka 

ttu 


bi dyfiund wa kaZzatifj 
avat-ayai dan men- 

Kami dustakan 

v* k» 


I’J VM~ “ 


Wahdl waaufu alalfcum anamlu 

jianjl dan penuhilah kepada Aku 

kepada-Ku oJeh kalian kaFian anugt^ahkan 

"w 


laU 

yang 


nl'fnartyai 

rtikmdt-Ku 


hum 

i ng Allah 
kalian 


YA bant «sf,Vllai 
wahai Bani Esrail 


ir 

cX^\ 

aroeitu 

Aku 

turunk4n 

■ 4 h 

bf SyfitT 
ayat-ayat- 


% &Xj 0 $&& && 


bima 
kepada 
apa yang 


Wa Smlml 
dan beHmanlaft 
kalian 

~W 


{40} 


farhabun(0 

maka takutlah 
kepfldH’Ku 

n 


wa lyySya 
dan hanya 
kepiida-Ku 


ix abctikum 
iamji kepada 
kalian 


X3X% gjjSrtf; a ^ 

ix i- _.-i t .. > ,i m atAnuola Uturt [3 tsttfrtnft Itwa'alsiirvi VimA «Tii 


wa IS tasytarQ kafirim bihfT) 
dan janganlah ingkar kepadanya 
kalian menukarkan (Al-Qur'an) 


awwala 

yang 

pertama 


wa IS takOrtQ 'ma'akum limS musaddigar 

dan janganlah ada pada bagiapa yang mem- 

kalian meniadi kalian yang benarkan 

- - 5^-WL-L 


$Xk J£i\ -0 <5515 1*# 0 


bil bSfili 
dengan 
kebatilan 

\j\j 

wa Stuz 

dan 

tunaikanlah 


A 


bil birr! nSsa 

kepada manusia 

kebenaran 


haqqa Wa IS talblsul fattaqun(i) 

kebenaran dan janganlah kalian (orang- {41} maka bertakwalah 

orang Yahudi) campur adukkan 


wa iyySya qallli(w) iamanang 

dan hanya yang (dengan) 

kepada-Ku_sedikit_harga 


ij&\ 

$st§ta 

shalat 

vs 


Wa aqtmu$ 

dan dirikanlah 


{42} 


ta'lamun(a) wa aptum haqqa wa iakurmul 

mengetahui dan kalian kebenaran dan kalian 

(orang-orang Yahudi) menyembunyikan 




Ata’murunan 
apakah kalian 
menyuruh 


{43} 


$ 

{44} 


O^L2j 0^31 ^ c))lS3 

ii r> '-in ^flrihAt Itr4 «knfnm * Ar\fi KS^lLrr (m 


ma'ar-rSkilnita) 

bersama orang-orang 

yang rukuk 

- 


warka‘0 zaliSm 

dan rukuklah zakat 

kalian 


afala ta'qilun(a) 
maka apakah kalian 
tidak berakal 


kriaii 

Kitab 


tatiunal 

membaca 


wa aqtum 

dan 

kalian 


1 aqfusakum 

din kalian 
sendiri 

T*I 


I.Lzx* $tl A 1/sL^ktp^hih urn Hrao-C£af3;h/fL\ ki<« MAkrl 


< •''ZZ'' 

wa iansauna 

dan kalian 
melupakan 


'alal-khSsyilnta) 

atas orang-orang 
yang khusyuk 


ills lakabTratun 
melainkan sangat 
berat 

- W 


wa innahS wa?-$afSh(ti) ^bi$ $abri ' 

sungguh ia dan shalat dengan 

(salat) sabar 


prl? rtP \ye-\J> Oy 

-if!?/*—/ SUfki pAkhiktm 


Tail 




Wasiafnu 

dan mintalah 
kalian pertolongan 


AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


> 


{46} 


raji'unta) 

mereka 

kembali 


ilaihf wa'annahum rabbihlm muISqQ annahum yazunnOna AllaZTna 

kepa- dan bahwa Tuhan bertemu bahwa meyakini orang-orang { 45 } 
da-Nya mereka mereka mereka yang 

Vi 


^cljaS e*|j c^l 'g? 3 '- 

' faHHsiittfkitm wa annT 'alalkum an'amtu T_,, rti'math/af kiini Y3 bant mrAtiaZ 


^a^altukum wa annT alalkum 

Aku tetah me- dan bahwa kepada 
lebihkan kalian Aku kalian 


arVamtu 

Aku 

anugerahkan 

-w 


m 

yang 


kuru 

ingatlah 

kalian 


YS bant tsrsT&a* 

Wahai Bani Israil 


•Si C JZ tSe !5*!5 9 


wa IS 
dan 
tidak 


syaraw 

sedikitpun 


'an nafsiri 

dari orang 
lain 


nafsun 

seseorang 


la tajzT 

tidak dapat 
membela 


yaumaJ WattaqO 

(pada) hari dan takutlah 

(Kiamat) kalian 

or 


{47} 


'alai-'Slaroinia! 
alas segala umai 


- VtW — | j V‘f O w>*r 

^ tA Sass, ^ 3A 

:,iinr~rtrt‘ir\ ■ ■ iim B hum ‘^rtliiui mirtK3 IB vm’ktnci-Tii cuafS'cstiF.w rmrtha VCiObalu 


yur|?arun(a) wa IS hum ‘adluw minhS wa IS yu’khszu syafS'atuw trttnha 

{48} akan dan mereka (orang- tebusan darinya dan tidak syafaat darinya 

ditolong orang kafir) tidak diambil 


yoqba'u 

dilersma 


38. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua 
dari surga! Kemudian jika benar-benar da- 
tang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang 
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada 
rasa takut pada mereka, dan mereka tidak 
bersedih hati." 

39. Adapun orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu 
penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya. 

PERENGATAN TUHAN KEPADA BANI ISRAIL 

Beberapa Perintah dan Larangan Tuhan ke¬ 
pada Ban} Israit 

40y Wahai Bani Israil! 2 ^ ingatlah nikmat- 
Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan 
penuhilah janjimu kepada-Ku, 22 ^ niscaya 
Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah 
kepada-Ku saja. 

41. Dan berimanlah kamu kepada apa 
(Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan yang 
membenarkan apa (Taurat) yang ada pada 
kamu, dan janganlah kamu menjadi orang 
yang pertama kafir kepadanya. Janganlah 
kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga mu- 
rah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku. 

42. Dan janganlah kamu campur-adukkan 
kebenaran dengan kebatilan 231 dan (ja¬ 
nganlah) kamu sembunyikan kebenaran, 
sedangkan kamu mengetahuinya. 

43. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah 
zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. 


I, Mengapa kamu menyuruh orang lain 
» (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu 
Yrl melupakan dirimu sendiri, padahal kamu 
membaca Kitab (Taurat)? Tldakkah kamu 
mengerti? 

45. Dan mohonlah pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyuk, 

46. (yaitu) mereka yang yakin, bahwa me¬ 
reka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
mereka akan kembali kepada-Nya. 

47. Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku 
yang telah aku berikan kepadamu, dan Aku 
telah melebihkan kamu dari semua umat 
yang lain di aiam ini (pada masa itu). 

4$, Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) 
tidak seorang pun dapat membela orang 
lain sedikit pun. Sedangkan syafaat 24 ^ dan 
tebusan apa pun darinya tidak diterima dan 
mereka tidak akan ditolong. 

21) Israil adalah sebutan bagi Nabi Yakub a.s. Bani 
Israil adalah keturunan Nabi Yakub a.s. dan sekarang 
dikenal dengan, nama bangsa Yahudi. 

22) Di antara janji Bani Israil kepada Ailah ialah hanya 
menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi 
Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad saw. 
sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat 

23) Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran 
dan sebagainya. 

24) Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh 
rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan 
azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. 


















































Perindan Nikrnot Tuhon kepada 8am I trail 


49, Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamat- 
kan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut- 
pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan 
siksaan yang sangat berat kepadamu. Me¬ 
reka menyembelih anak-anak laki-lakimu 
dan membiarkan hidup anak-anak perem- 
puanmu. Dan pada yang demikian itu me- 
rupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 

SO* Dan (ingatlah) ketika Kami membelah 
laut untukmu, sehingga kamu dapat Kami 
selamatkan dan Kami tenggelamkan (Fir'aun 
dan) pengikut-pengikut Fir'aun sedang ka¬ 
mu menyaksikan. 

51, Dan (ingatlah) ketika Kami menjanjikan 
kepada Musa empat puluh malam, 11 Ke- 
mudian kamu (Bani Israil) menjadikan (pa- 
tung) anak sapi (sebagai sesembahan) se- 
telah (kepergian)nya, dan kamu (menjadi) 
orang yang zalim. 

52, Kemudian Kami memaafkan kamu se- 
telah itu, agar kamu bersyukur. 

53, Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan 
kepada Musa Krtab da n Furqan, agar kamu 
memperoleh petunjuk. 

54, Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Kamu 
benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri 
dengan menjadikan (patung) anak sapi (se¬ 
bagai sesembahan), karena itu bertobatlah 
kepada Penciptamu dan bunuhlah diri- 
mu. 28) itu iebih baik bagimu di sisi Pen- 
eiptanm Dia akan menerima tobatmu. 
Sungguh, Dialah Yang Maha Penerima tobat. 
Mate Penyayang. 

55, Dan (ingatlah) ketika kamu berkata, 
ff Wahai Musa! Kami tidak akan beriman ke¬ 
padamu sebelum kami melihat Allah dengan 
jelas' maka halilintar menyambarmu, se¬ 
dang kamu menyaksikannya. 

55. Kemudian, Kami membangkitkan kamu 
setelah kamu matt, agar kamu bersyukur. 

57, Dan Kami menaungi kamu dengan awan, 
dan Kami menurunkan kepadamu mann 
dan satwa. 29 ^ Makanlah (makanan) yang 
baik-baikdari rezekiyang telah Kami berikan 
kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, 
tetapi justru merekalah yang menzalimi diri 
sendiri. 


25) Rr’aun adalah gelar bagi Raja-raja Mesir pada 
masa lalu. Menurut sejarah, Rra'u pada masa Nabi 
Musa ais. ialah Menephthan (1232-1224 SM) anak 
Ramses 

26} Suatu tenggang waklu yang dijanjikan Allah 
untuk menerima petunjuk (Taurat); tetapi umat Nabi 
Musa a-S. tidak sabar menunggunya, sehingga mereka 
menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh 
Samiri. 

27) Yang dimaksud dengan Krtab adalah Taurat. Dan 
yang dimaksud dengan Furqan adalah keterangan- 
keterangan lain untuk membedakan yang baik dan 
yang buruk. 

28} 'Membunuh dirimu” ada yang mengartikan, 
orang-orang yang tidak menyembah patung anak 
sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. 
Ada pula yang mengartikan, orang yang menyembah 
patung anak sapi itu sating membunuh, dan ada pula 
yang mengartikan, mereka disuruh membunuh diri 
mereka masing-masing untuk bertobat. 

29} Mann ialah sejenis madu. Salwa ialah sejents 
burung puyuh. 






m 




* vasfimfinflkum min 3li fir'ai ina H 


bais'urn* * wafrzalikum ’nisa’akum wa yastahyuna labni’akum yutabbrtjana 

cobaan dan pada yang anak-anak dan mereka anak laki-laki mereka me- 


yasumunakum 

mereka menimpakan 
pada kalian 


min Sli fir'auna 
dari pengikut Fir'aun 


najjainakum 
Kami selamatkan 
kalian (Bani Israil) 


1 wafrzalikum 

dan pada yang 
demikian itu 


nis3'akum 
anak-anak 
perempuan kalian 

TO 


wa yastahyuna 
dan mereka 
membiarkan hidup 


latHTii «knvn 

anak laki-laki 
kalian 


5 & 3 

i ta aqjairahum baiira 'faraqrTabikumul Wa it 

maka Kami selamatkan laut Kami membelah dan {49} 

kalian untuk kalian ketika 

VM -II-: TO TOT - 


Kami membelah 
untuk kalian 





mdss wft'adna 

Musa Kami 

janjtfon 


Wa it 
dan 
ketika 


{50} 


tan?urun(a) 

menyaksikan 


wa arjtum 
dan kalian 


ala fir'auna 
pengikut 
Fir'aun 


wj agraqnA 

dan Kami 
tenggelamkan 


Aahmuntal ’waantum ' mim ba'dihT ‘iiia (it)takha±tumul ^iTnmal iailatan arba'Tna 


nrang-orang 
yang rjllm 


I wa ar|tum 
dan kalian 


mim ba'dihT 
sesudahnya 


ijia 

anak 

lembu 


(it)takhaztumul Summal Iailatan arba'Tna 

kalian kemudian malam empat 

menjadikan puluh 


•3 M fite pZ &Z ? ® 

tasykurun(a) 'la'aliakum ialika mim ba'di V art gkum ‘afauna £umma 

col bersyukur supaya itu setelah dari kalian Kami kemudian {51} 


tasykurun(a) 

{52} bersyukur 


• la'aliakum 
supaya 
kalian 


‘afauna 

Kami kemudian {51} 
memaafkan 


tahtadun(a) 'la'aliakum wal furqana kitaba musal ataina Wa \i 

153} mendapat supaya dan Furqan Kitab Taurat Musa Kami dan 

petunjuk kalian _ datangk an ketika 

■•d && pi 36 ilj 

1 anfusakurn » zalamtum linnakum y3 qaumi liqaumihl musA q^la Wa*£ 


diri kalian 
sendiri 


telah 

menzalimi 


sesungguhnya 
kalian 


wahai 

kaumku 

i ur 


kepada kaumnya 
(Bani Israil) 


berkata dan 
ketika 


0 


taNkum laqfusakum faqtijEB 

yang diri kalian lalu 

demikian itu sendiri bunuhlah 


rahimfu} tawwabur huwat innahO 

Maha Maha Penerima Dia sungguh 

Penyayang taubat Dia 


ila bari’ikum fatubu ‘Ijla bit tikhazikumul 

kepada Pencipta maka bertobatlah (patung) anak sapi dengan kalian 

kalian kalian (sebagai sesembahan) menjad ikan _ 

u «. ^ ^ ^ 

yp 

lakum khairiJ 
bagi iebih 

kalian balk 


taunA/rihnr hmo/ar innahH ’‘alfliktim fataba ‘inda biri’ikum Makum Knauiii 


'“alaikum fataba 

atas maka Sang Pencipta 
Kalian akan menerima tobat 


iqda bari’ikum 
di sisi Pencipta 
kalian 



- n -" 

>■ J> Ja- Jii D *1J *5) 


jahrataq narallaha 

dengan kami melihat 

jelas (nyata) Allah 

II 


hingga 

«> 


laka nu’mina 

kepa- kami 

damu beriman 


mim ba'di 1 ba'asnakum Summa 
setelah Kami mem- kemu- 

bangkitkan kalian dian 


qultum Wa it 
kalian dan {54} 
mengatakan ketika 


p* Ij* f MS A*-** -3 

lha'ainaifiiin t3n?iimnfo) wa antum sa'iaatu *fa akhazatkumus 


{55} 


dan kalian 


?S‘iqatu 

halilintar 


’fa akhazatkumu? 
maka menyambar 
kalian 


bill 9j 

’ alaikumui Wazallalna tasykurun(a) * la'aliakum * mautikum 


‘alaikum ui 
atas kalian 


Wa zallaln§ 
dan Kami 
naungkan 


{56} 


tasykurun(a) 

bersyukur 


la'aliakum 
supaya kalian 


mati kalian 




c. 444^^ \p Sdi 




mfi 

apa 

yang 


miq fayyibati 
dari yang 
baik-baik 


kulu 

makanlah 

kalian 


was salwa 
dan salwa 


manna 

manna 




‘alaikumul 

atas 

kalian 


y\j ^£111 


wa aqzalna 
dan Kami 
turunkan 


gamama 

awan 


—- mw TO w — ~ 3 .. , to 


zalamQna wa m3 
mereka meng- dan 
aniaya kami tidaklah 


1 razaqnakum 
Kami rezekikan 
kepada kalian 













































































2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


> 


1JLCJ 

ragadaw lsyi'tum 
sepuasnya kalian 
sukai 



khatayakum 
kesalahan- 
kesalahan kalian 


P & yis i 


iakum 

bagi 

kalian 


nagffr hitfatun wa qulu 

Kami hapuskanlah dan katakan- 
ampuni dosa-dosa kami Eah oleh kalian 


^ V 

V 

qaulan 

perkataan 


TJt*I 


zalamu 

zalim 



J ' / * * > 41 ^ 7 . * ^ ^ 

‘A' 

muhsinln(a) 


Fabaddalal 

lalu {58} 

mengganti 


orang-orang yang 
berbuat baik 


!£0> ilJJU ^45 


ilpam 

siksa 

zalamu 

zalim 

‘alaf la±Tna 
atas orang- 
orang yang 

fa arizatna lahum 

maka Kami bagi 

turunkan mereka 

qlla 

dikatakan 

ta±3 gorrai 

yang selain 

V/ih V 

musd 

Musa 

l . \ 

JL^^J 1 

(is)tasqa 
memohon air 

Wa i±is 
dan 
ketika 

fBP ■' i ~ 

yafsuqun(a) 

{59} berbuat fasik 

kanu 

mereka 

bima 

disebab- 

kan 

w* 

minas sama’i 
dari langit 

t 

r /^ 

1 


> * 


minhus 

darinya 


0>-i>cA>ls ■ IJlyajO 4^®^ Glli 


faqfajarat 
lafu memancarlah 


hajar(a) 

batu 


kulu 

makanlah 

kalian 



bi ‘asakal 
dengan 
tongkatmu 


lldinb 

pukullah 


masyrabahum 
tempat minuman 
mereka 


kullu unasim ‘alima qad 

setiapsuku telah sungguh 

mengetahui 


faqulnad liqaumiht 

maka Kami bagi 

berfirman kaumnya 


'aina(n) 
mata air 


(is)nata ‘asyrata 
dua betas 


i V k 


{60} 


T> 

mufsidln{a) 

orang-orang 



JHgojb* \$S*\ 


wa la ta'sau 
dan janganlah 
kalian berbuat jahat 


mir rizqiliahi 
dari rizki 
Allah 


l 

wasyrabu 
dan minumlah 
kalian 




nr*r«f- 

13 — 


a. 





a 


sM) 


X » * 

y 

yy—z 


rabbaka 

lana 

fad'u 

wal}idiq 

‘ala ta'amiw 

nasbira 

Ian 

ya musa 

qultum 

Wa i t 

(kepada) 

Tuhanmu 

bagi 

kami 

maka 

mohonlah 

yang satu 

atas 

makanan 

kami 

sabar 

tidak 

akan 

wahai 

Musa 

kalian 

berkata 

dan 

ketika 




>nr 


THT 


- W 

> -i-/K" 4 / * > •»> v >/■ 

\1* \J 


9 > 


wa fumiha 
bawang 
putihnya 


wa qi&&5'iha 
mentimunnya 


Ut 

' ^ .. . 

.idnfl huwa lazT 

lebih ia yang 

rendah 


mini baqhhA 
dari sayur 
mayurnya 

- mm~ 

> */ 


atastabdilunal 
apakah kalian 
akan mengganti 


ardu tumbitul mimma Sana 

bumi ditum- dari apa bagi 

buhkan yang_ kami 


T<) 


yukhrij 
(agar) Dia 
mengeluarkan 




qala 

dia 

berkata 


wa basaliha 
dan bawang 
merahnya 


wa ‘adasiha 
kacang 
adasnya 



ma sa’altum 
apa yang 
kalian minta 


Iakum 

bagi 

kalian 


& 11 ^ - 

>#>05 

minallah(i) 
dari Allah 


ir 


fa inna misraq 

maka suatu 

sungguh kota 


ihbitu 

turunlah 

kalian 


khair(un) huwa 
lebih ia 

baik 


bil !a±T 
dengan 
yang 


> 

bi gadabim 
dengan 
kemurkaan 



wal maskanatu 
dan kemiskinan 


>1 "i. > ' 

43Jil ■ > 

zillatu ‘afaihimuz wa duribat 

kenistaan kepada dan 

mereka ditimpakan 


-v>i 

wa yaqtulunan 
dan mereka 
membunuh 


4#l 


yakfuiuna 

ingkar 


1* 

kanu bi annahum 

mereka karena 

mereka 





> ) > 

bi gairil-haqq(i) nabiyyina 
tan pa hak para nabi 

*> ’. ■ • i=; 

Si 

(VTA^ct Wrtjib MKItiWl 


58. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman, 
"Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul 
Maqdis), maka makanlah dengan 
nikmat (berbagai makanan) yang ada 
di sana sesukamu. Dan masukilah pintu 
gerbangnya sambil membungkuk, dan 
katakanlah, "Bebaskanlah kami (dari 
dosa-dosa kami)," niscaya Kami ampuni 
kesalahan-kesalahanmu. Dan Kami akan 
menambah (karunia) bagi orang-orang 
yang berbuat kebaikan." 

59. Lalu orang-orang yang zaiim mengganti 
perintah dengan (perintah lain) yang tidak 
diperintahkan kepada mereka. Maka Kami 
turunkan malapetaka dari langit kepada 
orang-orang yang zalim itu, karena mereka 
(selalu) berbuat fasik. 

60. Dan (ingatlah) ketika Musa mem oh on 
air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 
"Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" 
Maka memancarlah darinya dua beias 
mata air. Setiap suku telah mengetahui 
tempat minumnya (masing-masing). 5fi ' 
Makan dan minumlah dari rezeki (yang 
diberikan) Allah, dan janganlah kamu 
melakukan kejahatan di bumi dengan 
berbuat kerusakan. 

Pembalasan terhadap Sikap dan Perbuatan 
Bani Israil 

61. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, 
"Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (ma¬ 
kan) dengan satu macam makanan saja, 
maka mohonkanlah kepada Tuhanmu 
untuk kami, agar Dia memberi kami apa 
yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur- 
mayur, mentimun, bawang putih, kacang 
adas dan bawang merah." Dia (Musa) 
menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu 
yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang 
baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu 
akan memperoleh apa yang kamu minta" 
Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan 
kemiskinan, dan mereka (kembali) men- 
dapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) 
karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah 
dan membunuh para nabi tanpa hak(alasan 
yang benar). Yang demikian itu karena 
mereka durhaka dan melampaui batas. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


. Secara - etimologi, wahyu dtdehmsikan , sebagai 
"pemberitahuan cfaiam kesamaran" Ragrb ber- 
kata, "Wahyu yaitu isyarat/petunjuk yang cepat." 
jika dlsimputon dari berbagai sumber, definist 
wahyu actalah pembentahttan secara samar 
nan cepat yang dituiukan kepada orang-orang 
tertentu secara khusus sehmgga orang lam tidak 
mengetahutnya. Dari definisi utama ini, kemudian 
muncul defmisi-definisi tain atas wahyu yanglekat 
dengan dshmsi utama, seperti petunjuk, kitab, 

: penntah, dan pengajaran 'proses memahamkan 
orang lain'; 

30) Setiap suku dari 12 suku dari Bani Israil, sebagai- 
mana tersebut dalam 4M'raf(7):160. 























































€ 


10 


2. At-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


31) Sabi7n ialah umat sebelum Nabi Muhammad saw. 
yang mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan 
mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. 

32) Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang 
Yahudi untuk beribadah. 

33) Kera : Betul-betul menjadi kera sebagai kutukan 
Allah. Sebagian mufasir mengartikan memiliki sifat- 
sifat seperti kera. 

34) Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah 
agar hilang rasa penghormatan mereka kepada 
patung anak sapi yang pernah mereka sembah. 


Surah Ke - 2 




1 


Pohala Orang yang Beriman 

62. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
iman, orang-orang Yahudi, orar orang 
Nasrani dan orang-orang Sabi7n, } siapa 
saja (di antara mereka) yang beriman kepa¬ 
da Allah dan hari akhir, dan melakukan keba- 
jikan, mereka mendapat pahala dari Tuhan- 
nya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan 
mereka tidak bersedih hati. 

Pembalasan terhadap Bani Israil yang Me- 
langgar Perjanjian dengan Tuhan 

63. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil 
janji kamu dan Kami angkat gunung (Sinai) 
di atasmu (seraya berfirman), "Pegang te^ 
guhlah apa yang telah Kami berikan ke- 
padamu dan ingatlah apa yang ada di ria- 
iamnya, agar kamu bertakwa." 

64. Kemudian setelah Etu kamu berpaling. 
Maka sekiranya bukan karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu ter- 
masuk orang yang rugi. 

65. Dan sungguh, kamu telah mengetahui 
orang-orang yang melakukan pelanggaran 
di antara kamu pada hari Sabat , 32 * la I u Kami 
katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera 
yang hina!" 33 * 

66. Maka Kami jadikan (yang demikian) itu 
peringatan bagi orang-orang pada masa itu, 
dan bagi mereka yang datang kemudian, 
serta menjadi pelajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa. 

Kisah Penyembelihan Sapi Betina 

67. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada kaumnya, "Allah memerintahkan ka¬ 
mu agar menyembelih seekor sapi betina" 
Mereka bertanya, "Apakah engkau akan 
menjadikan kami sebagai ejekan?" 34) Dia 
(Musa) menjawab, "Aku berlindung kepada 
Allah agar tidak termasuk orang-orang yang 
bodoh." 

68. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada 
Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan 
kepada kami tentang (sapi betina) itu" Dia 
(Musa) menjawab, "Dia (Allah) berfirman, 
bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak 
muda, (tetapi) pertengahan antara itu. Ma¬ 
ka kerjakanlah apa yang diperintahkan ke¬ 
padamu" 

69. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada 
Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan 
kepada kami apa warnanya," Dia (Musa) 
menjawab, "Dia (Allah) berfirman, bahwa 
(sapi) itu sapi betina yang kuning tua war¬ 
nanya, yang menyenangkan orang-orang 
yang memandang(nya). 


Uili PjM 3 


$3bffna 
dan Sabi'in 


wan nasdra 
dan Nasrani 


wallazTna amarui la±Tna Innal 

Yahudi dan beriman orang-orang sesung- 

orang-orang _ yang _ guhny a 


Ap\4&J A iA & 

1 atruhum * talHhum $a!ihan wa amila akhiri wal yaumil billahi amana man 

pahala maka bagi kebajikan dan akhir dan hari kepada beriman siapa saja 

mereka mereka beramal _ Allah _ _ yj n 9 




HP t v* >j 

.... 1 . I um la hum ‘alaihinn wa la khanftin ‘inda rabbihim 




w b a 

dan {°2} 

ketika 

- w 


yah zdnC-m : i' 
bersedih hati 


wa i-- hum 
dan mereka 
tidak 


‘alaihim 
atas mereka 


wa la khaufun 
dan tidak ada 
rasa takut 


‘inda rabbihim 
di sisi Tuhan 
mereka 


i s m pKi m 

1 ma hhuiii (Or 'fauqakumut wa rafa'na ' mTsaqakum athem 




Kami berikan 
pada kalian 


mi 

apa 

yang 


khiiiii 
amblliah 
□leh kalian 

99 


to 

gunung 

fur 


fauqakumut 
diatas 
kalian 


dan Kami 
angkat 


janji kalian 
(Bani Israil) 


Kami 

mengambil 


. I r i - p*. i.i * frhE i • • :• \A/A?kitrn hi nuwwpitiw 


lawallaatiim Siifnma fitai 

kalian kemudian 

berpallng 


lattaquhla) la’allakum 

bertakwa agar 

kalian 


ffhi m§ wazkuru bi quwwatiw 
di dalam apa dan ingatlah dengan 
(Taurat) yang_kuat 


laifi mtiim wa rahmatuhu < ‘alaikum falaula fadlullahi 


minfllkhisirinJa) 
termasuk orang 
o r^ng y ang rug< 

fis sabti 
pads hari 
sabat 


lakuntum 
past! kalian 


wa rahmatuhu 
dan rahmat-Nya 


alaikum 

atas 

kalian 


falaula fadlullahi 
maka sekiranya bukan 
karena karunia Allah 


■ja. && # ££ e 

\ mingkum {i‘)tadau lazina’ Valimtumul Wa laqad 

dari melanggar orang-orang kalian (Yahudi) dan {64} 

kalian_ yang _ mengetahui _ sungguh __ 


a 0 & es» 

I,ms naksifli Faia‘slnaha qiradatan kunu 'lahum faqulni 


lima nakalai 

bagi apa peringatan 


Faja'alnaha 
maka Kami 
jadikan dia (siksa) 


{65} 


khasi'Tn(a) 
yang hina 


qiradatan 

kera-kera 


jadilah 

kalian 


kepada maka Kami 
mereka berfirman 






3 ‘Aj @ ci&A 


qqla 

berkata 


Wa ii 
dan 
ketika 


lil-muttaqin(a) wa mau'izatal khalfaha wa ma 

{66} bagi orang-orang dan pelajaran di belakangnya dan apa 
yang bertakwa 


(masa setelah itu) yang 


baina yadaiha 
pada masa 
itu 


bjiw \y\s ojto o' 

alahakhf±iJnfl qalu baqarah(tan) taibahu aq ya’murukum innallaha iiqaumihT 

apabahkamuaken mereka sapi kalian aaar memerintah- sesunqquh- kepada Musa 

menjadikan kami berkata_betina 


ta£bahu aq ya’murukum innallaha iiqaumihT 

kalian agar memerintah- sesungguh- kepada 

menyembelih kan kalian nya Allah kaumnya 


#u 0 bp 61 A ip <36 iSji 


O.liud 

mereka 

berkata 

H 


{67} 


mtnal-jahilln(a) 
termasuk orang-orang 
yang bodoh 


akuna 

aku 

menjadi 


billahi 
bahwa kepada 


a’uzu q51a 

aku dia 

berlindun g berkata 


huzuw£ 

ejekan 


DeFKaTil yony uouum J 

JMxp Ii n P W a 'A- & Q t3 

_.-.i.. __ = i.ions rnhhnka lann hirlVii 


farr^uw 
Udaktua 


baqaratul innaha yaqulu innahu qala m a hiy(a) [ a n a yubayyil rabbaka lana (ud) u 

sapi bahwa berfirman sesunguhnya dia seperti apa untuk Dia men- Tuhan untuk mohon- 

betina ia (sapi) Dia berkata dia (sapi) kami jelaskan kamu kami kanlah_ 


tu’marun(a) 
{68) kalian 

diperintahkan 

nr 


1^ i.'f S' ? Vi ^ ''ii 1 s' , 9- \S s ^$2' .f i 


ma faf’alu zalik(a) baina ‘awanum 

apa maka lakukanlah itu di antara pertenga- 

yang kali an _ _ _ han 


wa la bikr(un) 
dan tidak 
muda 

M 


m a d ^ a & 


yaqulu innahu qala 

berhrnnvn sesugguh- dia 

nya Dia berkata 

- W9~ 


launuha ma lana yubayyil 

warnanya apa untuk Dia men- 

_ kami jelaskan 


rabbaka 

Tuhan 

kamu 


lan§ (ud)‘u 

untuk monon- mereka 

kami kanlah berkata 

*• 




nazirln(a) tasurrun launuha 

toy) orang-orang yang menyenangkan warnanya 

melihainya 


baqaratuq innaha 
sapi bahwa la 

betina (sap!) 























































































Surah Ke-2 



r 5 ^Jl 


sBpaas^aaaaaaSaaaisaS 


JuzKe-1 


\ ZJi 



i.' " \c "'Z< sT, ~is i'' w > 7*1 , 

LJIc- ^jU! <!>], <^U Q <-*r!. &iJ U £ 3 ! lyl 5 


*w 



'alainS tasyabaha baqara innal m§ hiya lana 
bagi kami masih sapi itu sesung- seperti apa untuk 
samar guhnya dia (sapi) kami 


\% Q\ &£ $\ 36 it 

baqaratul innoha yaqulu innahu Qala 

sapi sungguh ia berfirman sungguh dia {70} 

betina (sapi tsb) Dia berkata 




13 2alQlun 
tidak pernah 
dipakai 


ygbayyii rabbaka lana tudVu QiWOaI 

Dia men- Tuhan untuk mohon- mereka 

jelaskan kamu kami kanlah berkata 


lamuhtadun(a) 
pasti mendapat 
petunjuk 


^tfaiSKhu in 

Allah jika 

menghendaki 


<u_£Tif iJLl* 

qaiul fiha lisyiyata musallamatul hars(a) walatasqil ■ ■ tu&frul 

mereka padanya tidak ada sehat tanaman dan tidak tanah membajak 

berkata beiang mengairi 


3 BSSTiJ ^2 

Wa it r-M i yaf'alun(a) wa ma kadu faiabahuhS 

melaksanakan 
nya 


Wa m, 

dan {71} 

ketika 


wa ma kadu 
dan hampir 
mereka tidak 


fazabahuhS 
lalu mereka 
menyembelihnya 


bil haqql Jft® Ana 

dengan kamu sekarang 

kebenaran datang 

m* - 

\< *<. 


--- W - yj - W -- 

■0 -M C & ife SaJiS C 2 J 23 

taktumun(a) *kur|tum ma mukhrijum walla hu frha ’faddi ra’tum ngfsar qai.-inun- 


--’kuritum ma mukhrijum walla hu fTha 

{72} sembunyikan kalian a P a mengungkap dan dalam 

yang Allah hal itu 


nafean qauftum 

lalu kalian sese- kalian 

tuduh-menuduh orang membunuh 


j£i> 42 " 02 


wa yurTkum 
dan Dia memper- 
lihatkan pada kalian 


mauta 
yang mati 




r . * ' 9 * 

-4U > oS 

^dlika mim ba'di 

itu setelah 




yuhyiilahul 
Allah 
men ghidu pkan 


katfilika bi ba'glihd 

demikianlah dengan 

bagiannya 


(id)ribQhu Faiqutnad 

pukullah maka Kami 

dia berfirman 


9 s' S 


r 

qulubukum 
hati kalian 


f 9 2&2 

Summa ta'ailun(a) 'la‘allakum AvAtthT 


qasat Summa ta'qilun(a) 

menjadi kemudian {73} mengerti 

keras 


la‘al!akum 

agar 

kalian 




SydtthT 

tanda-tanda 

kekuasaan-Nya 


1 "% f \s HiS >*'< ,< .'s' \ 1> s 

LaJ Oj._5 0j—*3 JLjjI _J| _0jk>t*-O CSV 9 


yatafajjaru 

memancar 


lama 

sungguh 


minal hprati 
dari batu-batu 


wa inna 
dan 

sungguh 


qaswah(tan) asyaddu 
keras lebih 


kalhprati 
seperti batu 


fahfya 
maka ia 


*» 


"WT 


Uj *0 ^ a ^ iij & ^i\ ^ 

wa inna ma'(u) minhul fayakhruju yasysyaqqaqu lama minha wa inna anhar(u) rrtinhul 

dan air darinya lalu terbelah sungguh darinya dan sungai- darinya 

sungguh keluarlah bisa sungguh sungai 

Sjizs "3 <Pk ilKS & & 


ta'malun(a) 

kalian 

kerjakan 


'amma bi gafilin 

terhadap lalai 

apa yang 


wa mall ah u 
dan tidaklah 
Allah 


min khasy-yatiliah(i) 
karena takut 
Allah 


yahbitu lama minha 

meluncur sungguh darinya 

jatuh bisa 


'0% * 0 ; p 03 

’ minhi im foiTm tm L-ana >*/s> nori M<at/i itvi VI I’mini I av Afatqitma'nna 


minhum farTqum kana 

dari segolongan ada 

mereka 


wa qad Makum yu’minu ay Afatatma'Qna 

dan kepada mereka akan bahwa apakah kalian (orang-orang 

sungguh kalian percaya mukmin) mengharapkan 


{74} 


H 


H, 

< > 


> 9 \ C> * 1/ 9^*9 9 * 0 4 u i I ^ < *> ' 9 ‘'L 

ojLjLc- La jgUUl py j= =a 

‘ori'nlfiKi t m3 • ik«^mfn»*iokrV iirr.imn * - 1 • « . • • • i 


‘aqalQhu ma 

mereka apa 

memahaminya yang 


mim ba‘di 
setelah 


nro — CT ~ - 

l &\ $$ 1^1 yjl |J 3 >'iU 3 < 4 ^ 2 " 45 

amannS nSiu Smanfi lo-iTno Innul W/ai^a va'iamunfai 'MMlY 


yuharrtfOnahQ 
mereka 
merubahnya 


Summa 

kemudian 


kalamall^hi 
firman Allah 


yasma iina 

mereka 

mendengar 


amannsl 

kami 

beriman 


qalu 

mereka 

berkata 


3manQ 

beriman 


lazTna Isqul Wa 12a 

orang-orang mereka dan 

yang bertemu apabila 

w 


{75} 


ya'iamun(a) 

mengetahui 


’ wa hurri 
dan 
mereka 


* ^ <A< \< \ ' 

y*>- 


fatahailahu bima 1 atuhaddiAunahum qaiQ tm ba'ding 

Allah telah dengan apa apakah akan kalian mereka kepada sebagian 

bukakan yang ceritakan kepada mereka berkata yang lain 

S it pSS* 

afala ' 'inrla rahbilmm hihl * iivuhftllijkutti ' -ilnrimi 


ba'duhum 

sebagian 

mereka 


khala wa i2a 
berkumpul dan 
apabila 


afala ta'qilun(a) 
apakah kalian hdak 
mengerti 


*ir|Cta rabbikum 
di sisi Tuhan kalian 


Ityuhayukum 

supaya mereka dapat 
menyanggah kalian 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 




70. Mereka berkata, "Mohonkanlah ke¬ 
pada Tuhanmu untuk kami agar Dia 
menjelaskan kepada kami tentang (sapi 
betina) itu. (Karena) sesungguhnya sapi 
itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah 
menghendaki, niscaya kami mendapat 
petunjuk" 

71. Dia (Musa) menjawab,"Dia (Allah) ber¬ 
firman, (sapi) itu adalah sapi betina yang 
belum pernah dipakai untuk membajak 
tanah dan tidak (pula) untuk mengairi ta¬ 
naman, sehat, dan tanpa beiang" Mereka 
berkata, "Sekarang barulah engkau 
menerangkan (hal) yang sebenarnya" 
Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris 
mereka tidak melaksanakan (perintah) itu. 

72. Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh 
seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh 
tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan 
apa yang kamu sembunyikan. 

73. Lalu Kami berfirman, "Pukullah (ma- 
yat) itu dengan bagian dari (sapi) itu!" De¬ 
mikianlah Allah menghidupkan (orang) 
yang telah mati, dan Dia memperlihatkan 
kepadamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya) 
agar kamu mengerti. 

74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi 
keras, sehingga (hatimu) seperti batu, 
bahkan lebih keras. Padahal dari batu- 
batu itu pasti ada sungai-sungai yang 
(airnya) memancar daripadanya. Ada 
pula yang terbelah lalu keluarlah mata air 
daripadanya. Dan ada pula yang meluncur 
jatuh karena takut kepada Allah. Dan 
Allah tidaklah iengah terhadap apa yang 
kamu kerjakan. 

Keimanan Orang Yahudi Sukar Diharapkan 
di rrtasa Rasulultah saw. 

75. Maka apakah kamu (muslimin) sangat 
mengharapkan mereka akan percaya kepa¬ 
damu, sedangkan segolongan dari mereka 
mendengar firman Allah, lalu mereka me- 
ngubahnya setelah memahaminya, padahal 
mereka mengetahuinya? 35) 

76. Dan apabila mereka berjumpa dengan 
orang-orang yang beriman, mereka 
berkata, "Kami telah beriman" Tetapi 
apabila kembali kepada sesamanya, 
mereka bertanya, "Apakah akan kamu 
ceritakan kepada mereka apa yang telah 
diterangkan Allah kepadamu, sehingga 
mereka dapat menyanggah kamu di 
hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu 
mengerti? 36 * 


35) Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi di 
Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat terutama 
mengenai Nabi Muhammad saw. 

36) Di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi 
Muhammad saw., yang akan datang sebagai Nabi 
terakhir, tetapi keterangan itu disembunyikan oleh 
orang Yahudi, karena takut akan menjadi bumerang 
bagi mereka. 






















































12 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 



77. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah 
mengetahui apa yang mereka sembunyikan 
dan apa yang mereka nyatakan? 


78. Dan di antara mereka ada yang buta 
huruf, tidak memahami Kitab (Taurat), 
kecuali hanya berangan-angan dan 
mereka hanya menduga-duga. 

79. Maka celakalah orang-orang yang me- 
nulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), 
kemudian berkata, "Ini dari Allah" (dengan 
maksud) untuk menjualnya dengan harga 
murah. Maka celakalah mereka karena tulis- 
an tangan mereka dan celakalah mereka 
karena apa yang mereka perbuat. 37) 


Asbabun Nuzul ayat 79 


Dan Ibm Abbas bahwa orang-orang miwafik 
jika bertemn dengan Rasulullah Saw dan kattra 
mnkmmin mereka berkata, ’’Kami bersama kalian’' 
Jika mereka bertemn dengan orang kafir mereka 
batata, "iaiigan bcntahu orang Arab tentang mi" 
Sebonamya orang ffitmaikbersama orang kafir, kin 
turunkh ayat ini. 


80. Dan mereka berkata, "Neraka tidak 
akan menyentuh kami, kecuali beberapa 
hari saja." Katakanlah, "Sudahkah kamu 
menerima janji dari Allah, sehingga Allah 
tidak akan mengingkari janji-Nya, ataukah 
kamu mengatakan tentang Allah, sesuatu 
yang tidak kamu ketahui?" 

81. Bukan demikian! Barang siapa berbuat 
keburukan dan dosanya telah menengge- 
lamkannya, maka mereka itu penghuni 
neraka. Mereka kekal di dalamnya. 

82. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka itu peng¬ 
huni surga. Mereka kekal di dalamnya. 

Bani Isroil Mengingkari Janjinya dengan 
Allah 

83. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil 
janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu 
menyembah selain Allah, dan berbuat 
baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, 
anak-anak yatim, dan orang-orang 
miskin. Dan bertutur katalah yang baik 
kepada manusiarTlaksanakanlah salat 
dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian 
kamu berpaling (mengingkari), kecuali 
sebagian kecil dari kamu, dan kamu 
(masih menjadi) pembangkang. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Adapun secara terminologj, wahyu dapat dide 
fintsikan sebagat pemberitabuan dan Allah 
kepada rasul-Nya tentang suatu ketetapan 
htikym syariat dan sejenisnya secara sembunyb 
sembunyi sehingga prosesnya tidak dapat 
difcetahui oieh manusia pada umumnya. 


37) Memalsukan dan mengubah ayat untuk kepen- 
tingan dan keuntungan. 



w - uj b* A-*- j j' 

....^t: iiiA v/i i ait-rCin a m3 1 VPl'IPi mi I annallaht3 An.l Ifi v:,'. 


yu'linun(a) 

mereka 

nyatakan 


wa ma 
dan apa 
yang 


yusirruna 

mereka 

sembunyikan 


ma 'ya'larnri annailaha 
apa mengetahui bahwa sanya 
yang Allah 

w 


Awa IAy ft 

apakah mereka 
tidak mengetahui 




- - 1 W W 

'hum wain amaniyya ilia kitaba laya‘lamunal ummiyyuna Wa minhum 


'hum wa in amaniyya 
mereka dan angan-angan melainkan 
tidaklah 


kitab 


mereka tidak 
mengetahui 


ummiyyuna 

orang-orang dan diantara 

vanq buta huruf mereka ;Ahlul Kitabl 

& 


riA #: 0 % 




bi aidThim 
dengantangan- 
tangan mereka 


kitaba yaktubunal lii lazTna Fawailul 

kitab menulis bagi orang- maka 

orang yang kecelakaanlah 


{78} 


yazunnun(a) iu& 

menduga- melain- 

duga kan 


M . ,C ”, * " 'i ii » * \<■> < AS-' <i 


Samanang bihl 
harga dengan- 

nya 

v* (i 


liyasytaru 
karena mereka 
hendak menukar 


min ‘indiilahi 
dari sisi Allah 


yaquluna £umma 
mereka kemiiEtl&fi 

berkata 


WH 


'lahnm wawmini airiihim katabat mimmS 'lahurn fawailul 


yaksibun(a) mimma 

mereka dari apa 

kerjakan yang 


’lahurn wawailul aidThim 

bagi dan dengan tangan- 

mereka kecelakaanlah tangan mereka 

1 C 


kata bat mimma 'lahurn 

ditulis dari apa bagi 

yang 


fawailul 

maka 

mereka celakalah 


. _ __VA/rt ««ln 


qul 

katakan¬ 

lah 


ma'dudah(tan) 
tertentu 


ayyamam ilia naru 

hari-hari melainkan api neraka 


tamassanan 
nyenti 
kami 


3 

ijiiSj 

o 

lag 

tidak 

akan 

Wa qalu 
dan mereka 
berkata 

(79) 


■ w " . rw I-** 

i -i-_ bn, 'ahriohn >/< iL/KHfoiiBhi i inlaw ‘ahdan ‘indailahi alliikhailiii 


taquIGna 
kalian 
mengatakan 

11 

t s’* s' 

✓ 

sayyi’ataw 

kejahatan 


am 

atau 


‘ahdahG 

janji-Nya 


yukhlifallahu falay ‘ahdaq ‘indailahi 

Allah mengingkari maka tidak janji di sisi 

akan Allah 


sudahkah kalian 
mengambil 


I ^ i3fillfihl 

{80} 


kasaba 

berbuat 


mang 
barang 
siapa yang 


Bala 

benar 


lata'lamun(a) 
tidak kalian ketahui 


n 


niA 

apa 

yang 


iitonaH 

terhadap Allah 


^1311 

nar(i) 
api neraka 


ashabun 

penghuni 


>1 


fa tila’ika 
maka mereka 
itulah 


khati’atuhu 

kesalahan- 

kesalahannya 


wa ahatat bltiT 
dan meliputinya 




fk 


salihati 

kebaj i ka n -kebaj i ka n 


wa ‘amilus 
dan mengerjakan 


ftnwiQ 

beriman 


yj 

Wallailna 
dan orang-orang 
vang 


O 

? Af 

W 

{82} 


0 

khalidunfal ffttfl 

di da¬ 
lamnya 
' -0-; 


{81} 


khalidun(a) 

kekal 


- - —■— >* S* , 

ts. A <Vj> 


khalidun(a) 
kekal 


fTha hum 

di da- mereka 

lamnya 


jannah(ti) 

surga 


aspabul 

penghuni 


Tancr 


tiia : ika 

mereka 

itulah 


H wabilwaiid^ni i" allaha la ta'buduna banT isra'TIa mTsaqa akl^-iS 

dan kepada melainkan janganlah kalian Bam Israil janji Kam iuii 

kedua orang tua _ Allah _ menyembah _ _ _ _ meng amb^ 




* A £ 

'j>j 5 j 

wa qGlu 
dan ucapkanlah 


<1A 


wal masakTni 
dan orang-orang 
miskin 


kalian 


- BT 

id\j 


1 

wal yatamS 
anak-anak yatim 


wa atuz 
dan tunaikanlah 
kalian 


salata 

shalat 



\y\j 


wa zil qurba 
dan kerabat 
dekat 

II 


Ihsanaw 

berbuat 

baik 


wa aqlmu? 
dan dirikanlah 
kalian 

1W _ W" 





05 

linnasi 

kepada 


m..'rHimM wa aqtum ' mingkum qalTlam Hla tawaJlallurn 

^nn-nrnno vano dan kalian dari kalian sedikit kecuali 



» Qcilqftlot 

illyrt-TT 

“ite D‘ 


















































































Surah Ke - 2 


Juz Ke -1 





SjJLJI 




yr 


by^-% &&Z £5i'\ SIS 

wa la tukhriiGna ' dtma’akum la tasfikuna ' miSaqakum akha2na Wa 12 


wa la tukhrijGna 
dan janganlah 
kalian mengusir 


darah kalian 


janganlah kalian 
menumpahkan 




ipahkan 

i*»— » y 


miSaqakum 
janji mereka 


akha2na Wa i 2 

Kami dan 

mengambil ketika 


-jm s' ' * *• *> * <"x *X 9 sT/T * C** V* 9 * ^ >*< 

tasyhadun(a) wa aqtum laqrartum sufama ’ mig diySrikum ■ anfusakum 

{84} menyaksikan dan kalian 


kalian 

berikrar 


kemudian 


min diySrikum 
dart kampung 
halaman kalian 


farTqam 

segolongan 

wa tukhrijuna 
dan kalian 
memusir 

1 aqfusakum 
diri kalian 

!•> 

x- Z.C 

taqtulQna 

membunuh 

— ww 

SSI 

ha’ulA’t 

ini 

n 

r 1 

larpum 

kalian 

^T 

s r J 

kemudian 

wal-'udwan(i) 

dan 

permusuhan 

♦ 9 

■rVL 

• bit iSmi 
dengan dosa 

— dZXc, 

r ti- 

ojjAA^ 

ta?§haruna 
kalian bantu- 
membantu 

L, w 11 w 

» K * * 9 

‘alaihim 
atas mereka 

mig diySrihim 
dari kampung 
halaman mereka 

imlngikum 

dari 

kalian 


9 X, SX S 

r*=4^ jXj 

I irrt -- -- n»n Umirn 


'alaikum 
atas kalian 


muharramun wa huwa 
terlarang dan itu 


•>'> 1- /.' ’1 M * i 

pXjX-Ai Oi 

* tnfsrtnhi im 'nsarS ' vs'tnknm 


tufaduhum 
kalian tebus 
mereka 


■J 

'usara ' ya’tGkum wa iy 

sebagai mereka datang dan jika 

tawanan_kepada kalian 


wa takfuruna 
dan ingkar 


i y'ii . ,s »>>k*i 

kitab bi ba'dil ^ afatiTminuna * ikhrajuhum 


Kitab 

{Taurat) 


-i ba'dil 
kepada 
sebagian 


apakah kalian 
beriman 


pengusiran 

mereka 


«« - «v (i - w 

iSy? VI -Mb O* Ajr ^ u£*c-£ 

LrKiTrwi.n liEfi J m inn If t im nafalii mau inTa'n fam5 


khizyuq jlfi * 
kenis- melainkan 

taan 


mingkum 
dari kalian 


±aiika yafaiu may jaza'u fa m3 bi ba‘d(in) 

hal itu mengerjakan orang balasan maka kepada sebagian 
yang_tiadalah_yang lain 


&j¥j. Q&S fjfj c CsjM 

^ 7 ahn\ aeufu’Mii ui grarl/tilna uitW Hnrv _\/5 fTl 


'azab(i) 

azab 


iia asyadefii 
kepada yang 
^angat keras 


yuradduna 
mereka di- 
kembalikan 


qiyamati 

Kiamat 


wa yaumal 
dan hari 


dun-ya 

dunia 


fit hayatid 
dalam kehidupan 


£*£i vX &~5ji 3 Z >&2 


(isy)tarawul 

membeli 


iazmasy 

orang-orang 

mn 


UlS’ikal 

mereka 

itulah 


{85} 


ta'malun{a) 

kalian 

kerjakan 


‘amma bi gafilin 

atasapa | a | aj 


J 

wa maltahu 
dan tidaklah 
Allah 


;Mj tfx3\ 03 ll \J~i\ 

'wa la hum ‘aiabu ’anhumul fala yukhaffafu bil-akhirah(ti) dun-va hayatad 


dan mereka 
tidak 


‘aiabu 

azab 


anhumul 

dari 

mereka 


faia yukhaffafu 
maka tidak akan 
dirinqankan 


bil-akhirahCti) 
dengan 
akhirat 

M 


dun-ya 

dunia 


hayatad 

kehidupan 


mr 77 —-■ m _ _ mw~r^ 

*y£*lOZ uL' f 

mim KnWthT U/a naffainS kit5Ka mfisal 5+ain3 Wa brtari ■■ ir: - I'-.' ■« H i 


mim ba'dihT 
setelahnya 


-!•»- 

AjJuU 

•» —^ 

wa ayyadnghu 

dan Kami 
menip e rku a tnya 


wa qaffaina 
dan Kami telah 
susulkan 


kitaba 

Kitab 

Taurat 


mQsal 

Musa 


Staina Wa laqad 
Kami dan 

berikan sunyguh 


{86} 


yuEy^arurkfal 

ditolong 


- ? • 

bayyinati 

bukti-bukti 

kebenaran 


maryamai 

Maryam 


v<) 

O’.' 

{ib)na ‘Tsab 

putra Isa 


62 Vi 

wa Stain§ 
dan Kami 
berikan 


bir-rusuHd 

dengan 

rasul-rasul 


- m>m - WP - WB - 

tsSr^ ^ ijiy ^ i»j2l gJx 

anfusukumus la tahwi bima rasQtum ' ja'akum afakullama qudus(i) bi rOtyl; 

diri kalian tidak meng- dengan rasul datang mengapa Al-Qudus dengan 

__ inginkan a pa ^ kepada kalian_ setiap kali_ Ruh 


WaqaiQ taqtulGn(a) wafartqan 'ka±2abtum fafarlqang '^Jtokbartum 

dan mereka {87} kalian bunuh dan kalian maka sebagian kalian angkuh 

sebagian 


Wa qalQ 
dan mereka 
berkata 

o 

yu’minun(a) 

loo) mereka 

beriman 


katzabtum 

kalian 

dustakan 


bpS. t'Xp Pj&i G|s 

\j»i lArvti'nun fanafTlfifll m 3 hi bt ifrihtm I'a^nnhi c Kcrl QUt^(lin) " t 1 1 1 i! 11 i I! 1 .■ f 


karan mereka 


la'anahumullShu bai guif(un) 

Allah mengutuk bahkan tertutup 

mereka 

.'^1- Ii»unf.i-Jl 




2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


13 


84. Dan (ingatlah) ketika Kami meng¬ 
ambil janji kamu, "Janganlah kamu me¬ 
numpahkan darahmu (membunuh orang), 
dan mengusirdirimu (saudara sebangsamu) 
dari kampung halamanmu" kemudian ka¬ 
mu berikrar dan bersaksi. 

85* Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh 
dirimu (sesamamu), dan mengusir sego- 
iongan dari kamu dari kampung halaman- 
nya. Kamu saling membantu (menghadapi) 
mereka dalam kejahatan dan permusuhan. 
Dan jika mereka datang kepadamu sebagai 
tawanan, kamu tebus mereka, padahal 
kamu dilarang mengusir mereka. Apakah 
kamu beriman kepada sebagian Kitab 
(Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang 
lain)? Maka tidak ada balasan (yang pantas) 
bagi orang yang berbuat demikian di antara 
kamu selain kenistaan dalam kehidupan 
dunia, dan pada hari Kiamat mereka 
dikembalikan kepada azab yang paling 
berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa 
yang kamu kerjakan.^' 

86. Mereka itulah orang-orang yang 
membeli kehidupan dunia dengan (ke¬ 
hidupan) akhirat. Maka tidak akan diri- 
ngankan azabnya dan mereka tidak akan 
ditolong. 

Sikap Orang Yahudi terhadap para Rasul 
dan Kitab-kitabyang Diturunkan Allah 

87. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami 
susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, 
dan kami telah berikan kepada Isa putra 
Maryam bukti-bukti kebenaran serta Ka¬ 
mi perkuat dia dengan Rohulkudus (Jib- 
ril). Mengapa setiap rasul yang datang 
kepadamu (membawa) sesuatu (pela- 
jaran) yang tidak kamu inginkan, kamu 
menyombongkan diri, lalu sebagian kamu 
dustakan dan sebagian kamu bunuh? 

88. Dan mereka berkata, "Hati kami ter- 
tutup"Tidak! Allah telah melaknat mereka 
karena keingkaran mereka, tetapi sedikit 
sekali mereka yang beriman. 


Al-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Wahyu Allah swt untuk para malaikat-Nya me- 
rupakan sesuatu yang gaih. Kita tidak dapat 
menelusurinya lebih mendalam kecuali dengan 
bersandar pada hadits-hadlts sahih yang sampai 
kepada kita 


38* Semua janji, dan sumpah yang diikrarkan Bani 
Israil sebagaimana disebut dalam ayat 83 dan 84 di 
atas, mereka langgar. Kenyataan sejarah antara dua 
suku Yahudi di Madinah yaitu Bani Quraizah dan Bani 
Nadir selalu berperang. Tetapi jika ada orang Yahudi 
di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku 
lain, misalnya oleh suku Aus sekutu Bani Quraizah 
atau suku Khazraj sekutu Bani Nadir, mereka bersatu 
menebusnya, 

























































€ 


14 


2.AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


$9. Dan setelah sampai kepada mereka Ki- 
tab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenar- 
kan apa yang ada pada mereka 39) sedang- 
kan sebelumnya mereka memohon 
kemenangan atas orang-orang kafir, 
ternyata setelah sampai kepada mereka 
apa yang telah mereka ketahui itu, mereka 
mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi 
orang-orang yang ingkar. 


Asbabun Nuzul ayat 89 


Dari Ibau Abbas bahwa ©rang Yahudi berdoa 
memitita kememagan bagi kaum Am dao Khazraj 
dengan berdoa menyebut Rasahdlab Saw. sebdum 
Nabi Saw. diotus sebagai nabi. Ss telah Allah Swt. 
mengutus seorang Rasol (Mohammad) dan bangsa 
Arab mereka kafe, maka toruolah ayat mi. (HR. 
IbnoAbi Baton) 

90. Sangatlah buruk (perbuatan) mereka 
menjual dirinya, dengan mengingkari apa 
yang diturunkan Allah, karena dengki bah¬ 
wa Allah menurunkan karunia-Nya kepada 
siapa yang Dia kehendaki di antara hamba- 
hamba-Nya. 40) Karena itulah mereka me- 
nanggung kemurkaan demi kemurkaan. 415 
Dan kepada orang-orang kafir (ditimpakan) 
azabyang menghinakan. 

91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Berimanlah kepada apa yang diturunkan 
Allah (Al-Qur'an)," mereka menjawab, 
"Kami beriman kepada apa yang 
diturunkan kepada kami." Dan mereka 
ingkar kepada apa yang setelahnya, 
padahal (Al-Qur'an) itu adalah yang hak 
yang membenarkan apa yang ada pada 
mereka. Katakanlah (Muhammad),"Meng- 
apa kamu dahulu membunuh nabi-nabi 
Allah jika kamu orang-orang beriman?" 

Penyembahan yang Diiakukan Bangsa 
Yahudi terhadap Anak Sapi, Meritpakan 
Tanda bagi Kecenderungan Mereka kepada 
Benda 

92. Dan sungguh, Musa telah datang ke- 
padamu dengan bukti-bukti kebenaran, 
kemudian kamu mengambil (patung) 
anak sapi (sebagai sesembahan) setelah 
(kepergian)nya, dan kamu (menjadi) 
orang-orang zalim. 

93. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil 
janji kamu dan Kami angkat gunung 
(Sinai) di atasmu (seraya berfirman), "Pe 
gang teguhlah apa yang Kami berikan 
kepadamu, dan dengarkanlah!" Mereka 
menjawab, "Kami mendengarkan tetapi 
kami tidak menaati." Dan diresapkanlah 
ke dalam hati mereka itu (kecintaan me- 
nyembah patung) anak sapi karena keka 
firan mereka. Katakanlah, "Sangat buruk 
apa yang diperintahkan oleh kepercaya 
anmu kepadamu jika kamu orang-orang 
beriman!" 



I 39) Al-Qur'an yang juga mengajarkan tauhid yang 
diajarkanTaurat. 

40) Wahyu (kenabian) kepada Nabi Muhammad saw. 

41) Murka pertama karena membangkang kepada 
Nabi Musa a.s. dan murka kedua karena mengingkari 
Nabi Muhammad saw. 


[yoj rH* 4 W lSjA-vo- 4 Mj 

wato&nu 'ma’ahum lima rnusaddiqui min‘indiliahi kitabum »ja’ahum Walamms 

dari sisi Allah '^ _u 1 


.... rnusaddiqul 

dan ada pada terhadap apa membenarkan 

mereka mereka (Taurat) yang 

irw 


kitabum l ja’ahum Walamma 

Kitab datang kepada dan 

(Al-Qur'an) mereka (Yahudi) ketika 

i»nr 


E i#r ^ 

i |A ,-ihuru falamma kafaru ‘alal lamina yastaftihuna min 9 qablu 

datang kepada maka kafir atas orang- meminta kemenangan sebelum- 

mereka _k etika ___ orang yang __ DV a 

A?} ^ 

fqln'natullShi hihffi kafarO ‘arafO mS 


'alal-kafinn(a) 
atas orang-orang 
kafir 


fala'natullShi 
maka laknat 
Allah 

li 


bih(T) kafarQ 

kepada- mereka 

nya kafir 


‘arafO ms 

mereka apa 

mengetahui yang 


mzalallflho birris" yakfurO ay * aqfusahum biht (isy)tarau 0t s&masy 

Allah kepada mereka bahwa diri dengann- mereka aiangkah 

turunkan yang _ ingkar_mereka _ya_me njual _ huruknya 


mereka 

menjual 


Mi si « 

mjn '(bfldihO) yasya’u 'alS may 1 min fad I i hi yunazzilaliahu ay twjytm 

dari hamba- nia konaHa qiana dari Allah bahwa karena 

hamba-Nya 


yasya’u 
Dia 
kehendaki 


‘alS may 
kepada siapa 
yang 


* 9 

muhln(un) 
yang 
menghinakan 

te? 


rniq fadlihl 
dari 

karunia-Nya 

-**». 


yunazzilaliahu 
Allah 
menurunkan 


batjyw 

karena 

dengki 


‘alburn wa lil ksfiffna 'ala gadab(in) bi gadabin 

azab dan bagi , ata , s . dengan makamereka 

orang-orang kafir 


'ala gadab(in) 
atas 

kemurkaan 


bi gadabin 
dengan 
kemurkaan 


tabS'Q* 
maka mereka 
kembali 


% IS % '>3 & Sa 'to © 

him? nu’minu aSiQ anzalallahu bim§ Sminu lahum qila Wa \Z% 


bimS nu’minu 

kepada kami 
apa yang beriman berkata 


qglQ anzalallahu bimr Sminu 'lahum qila Wa i Z% 

mereka Allah turunkan kepada berimanlah kepada mereka (Yahu- dikata- dan {90} 

■—apa yang kalian di dari Ahl ul Kitab) _ kan _ apabila 


Si# && % ^ ^ 

musaddiqal haqqu wa huwal warSahQ blmft wayakfurOna iilairvfi un^« e a 

membenar- benar dan dia di bela- kepada dan mereka ingkar k ?P a <J a dl, i u _T' 

kan 


wa huwal 
dan dia 
(Al-Qur'an) 


warS’ahQ 
di bela- 
kangnya 


bimS 
kepada 
apa yang 


alainfi 

kepada 

kami 


uqzjiB 

diturun¬ 

kan 


I kuntum ing ming qablu ambiya’aHShi taqtulQna 'falima qul ’ma'ahum nma 

kalian jika sebelum- nabi-nabi kalian maka kata- ada pada terhada 

nya Allah m embunuh mengapa kanlah _ mereka _ apa yan 

- LT --- 


kalian maka kata- ada pada terhadap 

membunuh menqapa kanlah mereka apa yang 

«•!- ‘ 


bayyhati mQsS * j@ 9kum Wa laqad 

lenaan Musa datang kepada dan {“iJ 

kalian 


bit ba^rinati 
dengan 
bukti-bukti 


Wa laqad 
dan 
sunqquh 

IT" 


mu’mimn(a) 
orang-orang 
van i beriman 


bukti-bukti _ Kaiian _—- 

— ~ M Gf a ^ s' 

0 ^ ^ 

?alimun(a) lwaantum mim ba’dihT 'ijla Hakhaitumul Summs 

f92l oranq-oranq dan setelahnya (patung) kalian menjadikan kemudi 

yang zalim , - l! “ f^mhahanl 


3 aqtum 
dan 
kalian 


'ijla 

(patung) 
anak sapi 


'takha^umul Summat 
kalian menjadikan kemudian 
(sesembahan) 


khu^O lor(a) * fauqakumut wa rafa’nS * mT$aqskum akha^na Wall 

ambillah gunung di atas kalian dan Kami janji kalian Kami dan 

Tur mengangkat _ mengambil ^^ tlKa - 

. ^ • x >x 9t^ ^ < \ 


• X 9 X X X 



wasma'Q 

dan 

denuarkanlah 


bi quw'watiw 
dengan 
kuat 


" > 9 <.\ 

1 ttainakum 
Kami berikan 
kepada kalian 


m3 

apa 

yang^ 


^ ’ »_..inuiui_i wa usvrtbu 


RquIGbihimul 
(kecintaan menyembah dalam hati- 

patunq) anak sapi hati mereka 

v* «* 


wa usyrtbu 

dan diresapkan 


mu'minln(a) kuntum j n g » TmSnukum WW ’ ya’murukum bisama 

_ ■ in. _ t__ fT7 cm 0 *' ■ *** t 1 '* hl/^n slsn/ilf 

k 


dengan- memerintahkan aiangkah 

nya kalian buruknya 















































































Surah Ke - 2 


JuzKe-1 




> 0 


» 31 


23JU- &\2*, \Wi\ jllll ife==0 £It l\ jf 

khali?atam ‘indallShi akhiratu darul ' lakumud k^nat mn rmi 

khusus 


‘irtdaliahi 
di sisi Allah 


akhiratu 

akhirat 


darul 

kampung 


Kan at 
ada 


Qul 

kata- 

kanlah 


S'*" . > »>»> e. £ »^*l , . S.l »> . * 

Ai^=s» oi c —1 

$adiqln(a) l kuqtum ing mauta faTamannawuf nasi mlij dunm 

{94} orang-orang kalian jika kematian berharaplah 

yang benar 


) TT#- \ x- „ ^ mw ** mm . 

V^ 5, f»t>J C^*0» W UJ *yUi3 Jj 

biz-zalimln(a) '‘alimum wallahu aidThim qaddamat btma abadam yatsmannauhi; Wa lay 

terhadap orang- Maha dan tangan-tangan diperbuat karena selama- mereka meng- dan tidak 

orang yang aniaya Mengetahui Allah mereka _apa yang nya harapkannya akan 


kalian 

w 


If KT 


W 


di$\'cs,j osdJI 


wa minal la£Tna 
dan dari orang-orang 
yang 


'ala hayah(tin) 
atas kehi- 
dupan (dunia) 


nisi 

manusia 



-V 

' Walatajidannahum 
dan sungguh kamu akan {95} 
mendapati mereka 




y* u* 

bi muzahzihihl huwa wa ma sanah(tin) 
akan dia dan tahun 

menjauhkannya tidak 


alfa 

seribu 


9^ 

js m 

Qul 






ww 


kata- {96} 
kanlah 


Attlj 

ya'malun(a) bima 

mereka kerjakan dengan 

apa yang 


yu’ammaru lau 1 abaduhum yawaddu asyrakQ 
diberi sekiranya tiap-tiap meng- musyrik 

umur mereka inginkan 

~ 


v 


5i v ijg«os 

wallahu yu'ammarte) ay minal ‘aiabi 

dan dipanjangkan sekiranya dari azab 

Allah umurnya 


baslrum 

Maha 

Meiihat 


45 


bi iznillahi 
dengan izin 


'ala qalbika 
atas 
hatimu 


~W~ 

nazzalahu fa innahu 
telah me- maka sung- 

nurunkannya guh dia 


H 

a? si' 

It jibrTta 
bagi Jibril 


It 


. If 

IjJ^ 

‘aduwwal 

musuh 




\ 9 


H 


Cr* 

k&na mang 

menjadi barang 

siapa yang 


• |/ 4 I J t«» /> 

Aj LJ 

«• ** * **• ^ ' 


SBt iis -S' 5 ^T ']3 

—zatnS ,ll, ‘ 1 - 4 - ' 1 - 1 ? 


aqzalr 
Kami telah 
menurunkan 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


{98} 


lil-kafirtn(a) 
bagi orang-orang 
yang kafir 


aduwwul 

musuh 


fa tnnailfiha 
maka sesungguhnya 


wa mikala 
dan Mikail 


- uar^ - 


{99} 


fasiqun(a) 
orang-orang 
yang fasik 



biha 

melainkan terhadap- 
nya 

li 


yakfuru 

meng- 

ingkari 


wa ma 
dan 
tidak 

» 




ba>7tnat(in) 
yang jetas 


w 


Syatim ilaika 

ayat-ayat kepadamu 

(Muhammad) 


’< X' > 9* %. * I* >* > I I A x t 

I Ji eJoJ 

m hal * min hum forint im naba^ahil ‘Shrtan ‘ahadfi AwskiiElamS 


bal 'minhum farlqum nabatahQ [ §hdan ‘ahadu 

bahkan dari segolongan melemparkan- sebuah mereka 

mereka nya janjf berjanji 


min ‘trtdillaht r^aium I ja’ahum Wa lammS la yu'minun(a) 

dari sisi Allah rasu l datang kepada dan {^ 00} tidak beriman 

mereka setelah 



fWfimr 


i-Qalqotali v 

Life,. J 


B Mittid- i uufird 

Si f rih 

M^ci o Wiip tr 
I *> Mflttfi tttX»TTT 


alfa vu'ammaru lau 1 ahaduhum vawaddu asvrakQ 


Itl-mu’minln(a) 
bagi orang-orang 
yang beriman 

wa busyra 
dan kabar 
gembira 

wa hudaw 
dan 

petunjuk 

baina yadaihi 
terdahulu 

lima 
bagi apa 
yang 

musadcliqai 

membenarkan 

yy? ~ 

wa jibrila 
dan Jibril 

t > >' 

wa rusuiihT 
dan rasul- 
rasul-Nya 

M.YJI 

wa malS’ikatihT 
dan malaikat- 
malaikat-Nya 

\j^ 

iiliahi 'aduwwal 

bagi musuh 

Allah 

MW 

0? & 

kSna Mang 

menjadi barang 

siapa yang 

O' 

{97} 


kitabn 

kitab 

\M 

aiui 

mereka 

diberi 

u w 

minal lamina 
dari orang-orang 
yang 

$.9 ' 

farkjum 

sego¬ 

longan 

nabaza 

melem¬ 

parkan 

9 > X * 

f» ^ ** 

i ma'ahum 
ada pada 
mereka 

UJ (3 Ju*a* 

iimS nrtu^addiqul; 

terhadap membenarkan 

apa yang 

{ft 

* 

seakan-akan 

mereka 


WM 

* 


S ) - 

4 * ^ 

{101} 

_ ,7 w* 

la yalamQn(a) 
tidak 

mengetahui 


^uhQrihim 

punggung 

mereka 

^ L JJ? 

warfta 
di belakang 

kit$baf!Shi 
kitab Allah 


2.Ai~BAQARAH 
(Sapi Betina) 


15 




94, Katakanlah (Muhammad), "Jika negeri 
akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja 
bukan untuk orang lain, maka mintalah 
kematian jika kamu orang yang benar." 

95, Tetapi mereka tidak akan menginginkan 
kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa 
yang telah dilakukan tangan-tangan mere¬ 
ka. Dan Allah Maha Mengetahui orang- 
orang zalim. 

96. Dan sungguh, engkau (Muhammad) 
akan mendapati mereka (orang-orang Ya- 
hudi), manusia yang paling tamakakan ke- 
hidupan (dunia), bahkan (lebih tamak) dari 
orang-orang musyrik. 42 * Masing-masing 
dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun, 
padahal umur panjang itu tidak akan men- 
jauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha 
meiihat apa yang mereka kerjakan. 

Memusuhi Abril Berarti memusuhi Allah 
yang Mengutusnya 

97. Katakanlah (Muhammad), "Barang 
siapa yang menjadi musuh Jibril, maka 
(ketahuilah) bahwa dialah yang telah 
menurunkan (At-Qur'an) kedaiam hatimu 
dengan izin Allah membenarkan apa 
(kitab-kitab) yang terdahulu, dan menjadi 
petunjuk serta berita gembira bag! orang- 
orang beriman" 


Asbabun Nuzul ayat 97 


Ayat Liu Scbay&i jnwabiM Lulu urong Yuhudi yang 
incngjngizap Jibril sc bn pi musuh mereka dun 
Mikn.il sdmgni wah mcrdci (KR Ahmud ) 

98, Barang siapa yang menjadi musuh 
Allah. malaikat-malaikat'Nya, rasul-rasul- 
Nya, Jibrii dan Mikaif. maka sesungguhnya 
Aliah musuh bagi orang-orang kafir. 

99. Dan sungguh, Kami telah menu¬ 
runkan ayat-ayat yang jelas kepadamu 
(Muhammad), dan tidaklah ada yang 
mengingkarinya selatn orang-orang fasik, 

tOO. Dan mengapa setiap kali mereka 
mengikat janji, sekelompok mereka me- 
langgarnya? Sedangkan sebagian besar 
mereka tidak beriman. 

101. Dan setelah datang kepada mereka 
seorang Rasul (Muhammad) dan Allah 
yang membenarkan apa yang ada pada 
mereka, sebagian dari orang-orang yang 
diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab 
Allah itu ke belakang (punggung), seakan- 
akan mereka tidak tahu. 


42) Musyrik adalah orang yang mempersekutukan 
Allah dengan yang lain. 

























































I 


16 


2. Al-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


Tuduhan Orang Yahudi terhadap Nabi 
Sulaiman a.s 

102. Dan mereka mengikuti apa yang di- 
baca oleh setan-setan pada masa kerajaan 
Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi 
setan-setan itulah yang kafir, mereka meng- 
ajarkan sihir kepada manusia dan apa yang 
diturunkan kepada dua malaikat di negeri 
Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal 
keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada 
seseorang sebelum mengatakan, "Sesung- 
guhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), 
sebab itu, janganlah kafir". Maka mereka 
mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa 
yang (dapat) memisahkan antara seorang 
(suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan 
dapat mencelakakan seseorang dengan 
sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka 
mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan 
tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan 
sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa 
membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya 
tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. 
Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan 
mereka yang menjual dirinya dengan sihir, 
sekiranya mereka tahu. 

103. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, 
pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya 
mereka tahu. 

Ketidaksopanan Orang-orang Yahudi terha- 
dop Nabi dan Sahabat-sahabatnya 

104. Wahai orang-orang yang beriman! Jangan¬ 
lah kamu katakan, Ra'ina^, tetapi katakanlah, 
"Unzurna ", dan dengarkanlah. Dan orang-orang 
kafir akan mendapat azab yang pedih. 

105. Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab 
dan orang-orang musyrik tidak mengingin- 
kan diturunkannya kepadamu suatu kebaik- 
an dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah 
memberikan rahmat-Nya kepada orang 
yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik ka- 
runia yang besar. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Wahyu jugamemiliki mafena-matea lairs sebagaimana 

disebutkan di dalam Al-Qur'an, antara lain adafah 

sebagaifcefikat. 

1. Wahyu bermakna tlham yang secara fitrah diturunkan 
kepada manusia 

2: . Wahyu bermakna ilham yang secara tabmt diturursten 
kepada hewan. 

B, Wahyu bermakna petunjuk cepat yang diberfen 
mefatui bahasa tsyarat 

4 'Wahyu bermakna bisikan, godaan, dan ttpu daya 
setan ttrhadapmanusia. 

5, Wahyu bermakna bisikan dan tipu daya setan jta 
terhadap setan manusta, atau godaanjinterhadap 
im iainnya* atau godaan manusia terhadap manusia 
yang lam. 

6. Wahyu bermakna ifham atau mimpi dalam hdur 

7 Wahyu bermakna permtah dan petunjuk 

8. Wahyu bermakna pemyataan Allah swt. kepada para 
malaikat berupa permtah atau kalimat yang lain. 

9, Wahyu bermakna walin' yang diturunkan Allah swt ke¬ 
pada kasuluHah saw. dan para nabi dan rasul yang lain 




k 

W ‘ais muiki svayatTnu matatlusy Wattebat 


wa ms 
dan 
tidak 


sulaiman(a) 

Sulaiman 


‘al§ mulki 
atas 

kerajaan 


syayatTnu 

setan- 

setan 


apa yang 
dibaca 


Wanaba'o 
dan mereka 
mengikuti 



IlOdK __ ___ i — = — 1 . - p . _ ” ” ™ — — 

J."| \yj£ ^4^' 6-^4 

W svavatTna wa ISkinnasy nilamanu 

Sulaiman 


yu'allimQnan 

mereka 

mengajarkain 


kafaru 

mereka 

kafir 


wa ISkinnasy 
akan 
tetapi 

19.1T 


CSX* tel $ % WP' 

wa martitlal harOta bi bsbila alal malakaini upzila T® ™ 

dan Marut Harut di negeri kepada kedua diturunkan dan apa sihir 

Babilonia malaikat 

n w 


unzila »a m§ ***? 

diturunkan dan apa sihir 

yang 


Mtsfc fltnatun" nabnu innama yaqOla *>«a min abadin y«ni «»mt 

maka janganlah cobaan kami sungguh keduanya hingga 

kamu kafir 


nahnu innamS yaqQla ~ hatta min ahadin yu'allimSni wsma 
kami sungguh keduanya hingga dari keduanya dan 

hanyalah menga takan seseorang _ mengajarkan tidaklah 


...Al. _ .jlh i_:_i vnfflrrinuna minhuma fayata allamDna 


bainal mar’i bihT 

antara dengan 

seseorang nya 


yufarriquna 

dapat 

memisahkan 


apa 

yang 


minhuma 

dari 

keduanya 


fayata'allamGna 
lalu mereka 
mempelajari 


" ilia min ahadin bttiT . bl<«irth. f 'hum warns 


wa yata’aliamuna 
dan mereka 
mempelajari 


bi'izniliah(i) i,,a 

dengan melainkan 

izin Allah 


min ahadin bihT "bi'd^rrma ^ <hum war^ 

dari dengan- dapat memberi mereka dan 

seseorang nya mudarat tidaklah 


mempelajari __——------ --- 

----” w*w 

AjjUul ’ »• *- P* J ^ i 

(isy)tarahu la^anisy 'alM wa laqad ' wa la yaqfa'uhum ' 

v y - i l,,,,.. mprpka dan dan tidak memberi memberi mudarat 

menjualnya ^bamng^ m ™ a e tahui sungguh manfaat pada mere ka_ pada mereka 

|V4 


syarau 

mereka 

jual 


dan tidak memberi 
manfaat pada mereka 

H 


IS 

yadurruhum mfl 

memberi mudarat apa 

pada m er eka yang 


U 

^ . fil akhirati maiabQ 


ma 

apa 

yang 


wa labi’sa 
dan sungguh 
sangatlah buruk 


min khalaq(in) 
dari 

keuntungan 


tidaklah 

baqinya 


z\ yX\ % ® i^is- j) 

mereka kalaulah__ = __ _ ___—---- 


^ &oT%'JZ ssS'j 

t k b3nn L.iik 


ya'iamun(a) 

mengetahui 


kanu Ihu khair(un) 

mereka kalaulah lebih baik 


min iqdillahi 
dari sisi Allah 


lamasubatum wattaqau 

pasti pahala dan bertakwa 


iHj vp\ pjJ 1 ' ypi. 3 

tom-iin jSmnnii lamina Ya ayyuhal 


wa quiurj Ralna (ucapan ia t f < j u ) u .. 

dan katakanlah penghinaan artinya janganlah kalian 

kalian bodoh) mengatakan 


^maml 

beriman 



Ya ayyuhal 

wahai {103} 


Ndiidii u uuunj -- - j _—- -— —- ; ■ 

‘a±abun w?, lil kafirina wasma u (un)? urr ] a 

azab 


{104} 


alTmtun) 

yang 

pedih 


wa lil kafirina 
dan bagi orang-orang kafir 


wasma'u 
dan dengarkanlah 
kalian 


•• 'V ^ ^ kafaru 


43) Rai'na artinya perhatikanlah kami. Tetapi orang 
Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang 
mereka maksud ialah Ru'unah yang artinya bodoh 
sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah 
sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar 
Ra'ina dengan Unzurna yang sama artinya dengan 
Ra'ina. 



wa lai musyrikina 
dan tidak orang- 
orang musyrik 


min ahlil kitabi 
dari Ahli Kitab 


kafaru 

kafir 



(urpzurna 

unzurna 


Ma vawadchJl' 
tidaklah 
menqi nginkan __ 




yakhtassu wallahu 

menentukan dan Allah 


& 9 


mir rabbikum 
dariTuhan kalian 


min khairim 
dari kebaikan 


1 ‘alaikum 
kepada kalian 


1 • ui 


yunazzala a y 

diturunkan babw3 


j-GGiVi ii'j 7 a 72 if- 

^ X zul fadlil wallahu yasya‘(u) may 



| zul fadtil^l 
pemilik karunia 

■. 


wallahu 
i.lan 
All,ill 





























































































Surah Ke - 2 


Juz Ke -1 


B^iJl 


W 


^ ZJi 


15 v# mm ^ * if mw . 

cjXlj j|f ^ Jpk cX j\ £t\cj* 

mi6lih§ au minhs bi khairim na’ti nunsiha au min ayatin Mg nansakh 

yang sebanding atau darinya dengan yang (kecuali) Kami Kami lupakan atau dari sebuah tidakiah Kami 


aengannya ier>m baik datanqkan (ayat itu) 

n j 0 f xS 

lahQ annaliaha * talam 'Alam qadlr(un) ‘aia kulli syai’int 

bagi- bahwasanya kamu tidak- {106} Maha atas segala 

Nya Allah mengetahui kah Kuasa sesuatu 

ayat batalkan 

p iioi $ 

j annallSha 'ta'lam 'alam 

bahwasanya kamu tidak- 

Allah mengetahui kah 

N. W , W 

<* \s • i>. 1 »> » m 

miw waliyyiw miq dOnfilShl 

seorairg dari selain 

pelindung Allah 

p 'Caj J Otill 5* 

’ iakum wa m3 wal ard(i) samSwSti mulkus 

bagi dan dan bumi langit kerajaan 

kalian tidak ada 

&j£6 }\ 0 Jy^3 

* rasQlakum tas'alO aq turTdQna Am ^ y/a la na$lr(in) 

rasul kalian kalian untuk kalian menginginkan ataukah {107} dan tidak ada 

meminta seorang penolong 

& *% 

bil Tm^ni kufra yatabaddalil wa may mir| qabl(u) 

dengan iman kekafiran mengganti dan barang sebelumnya 

siapa 

musa su'ila kama 

Musa telah sebagai- 

di minta mana 

m.TM - 




min ahlil 
dari Ahli 



c' iV<ti \ ' 


Wadda 

meng- 

inginkan 


{108} 


sabTI(i) 

jalan 


sawa as 
lurus 


dalla 

telah 

sesat 



kuff§r£(n) 
kafir 


x 4 WP HI x 

UiT sfttti jjfoi j! 

ff§r£(n) ' Tm&nlkum rriim bn* ’ yaruddunakum lau ^ kit£bi 

kafir iman kalian setelah mereka mengem- sekira- Kitab 


faqad 

maka 

sungguh 


*\< z. -i ^ ?. >> t \' • >.*T * 

\y lc-Is 

fft'fin j / \ MdihhrVtiil riillfl h 1 » * 1 1 ' I I rViln 


n 


yaruddunakum 
mereka mengem- 
baiikan kalian 

YV li 


nya 


fa'fO 

maka maafkanlah 
kalian 


haqq(u) 

kebenaran 


'lahumul 

bagi 

mereka 


tabayyana 

nyata 


mitri bo'dlmfl 
setelah 


aFjfusthim 
diri mereka 


min ‘iqdl 
dari sisi 


mw ” ~ww ; *; ; - 

d'= ==3 tj^ ^’Oj. *c/T> <3^ 


qadlr(un) syai’ing 

Maha sesuatu 

Kuasa 


‘ala kulli 
atas segala 


•o. 

innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


bi amrih(T) 
dengan 
perintah-Nya 


ya’tiyailShu 

Allah datang 


hatta 

hingga 


wa^fahQ 
dan berlapang 
dadalah kalian 


\y*$j V s . 

li arjfusikum tuqaddimQ wa ma zakah(ta) wa atuz $alata Wa aqTrnu? 

untukdiri kalian dan apa zakat dan shalat dan dirikanlah {109} 

kalian sendiri_ _ kerjakan _ saja tunaikanlah 

9” * / *' \s > »> i 1 * ,, 

^A—^ > 'di'ol JX^Zyi. 

basTr(un) ta'maluna bima innallaha 'indallah(i) tajidGhu ^riin khaihn 

Maha 
Melihat 


ta'maluna 
kalian kerjakan 


bima innallaha 

dengan sesungguhnya 

apa yang Allah 


tajidGhu 

kalian akan uu ,. 

mendapatkannya kebaikan 

WH 


■} isji vT-y yi Sy'i jiTii 

na^ara au hCidan kana mang ilia jannata yadkhutai** lay Wa qaiQ 

Nasrani atau Yahudi dia orang melainkan surga masuk tidak dan mereka {110} 

yang 


tidak dan mereka {110} 
akan berkata 


— mw - n -- - 

kurjtum ing » burhSnakum hatu qaJ ’ amSniyyuhum tilka 

kalian (Yahudi & jika bukti-bukti tunjukkan kalian angan-angan itu 

Nasrani) kalian katakanlah mereka 


mubisiriuri wa huwa 

berbuat dan dia 

kebajikan 


i { s vs 

4$ ± 49 -) 

UllShi wajhahQ 

untuk mukanya 

Allah (diri nya) 


aslaina 

menye- 

rahkan 


O'* 

man 
barang 
siapa yang 


& 


BalJ 

tidak {m} 
demikian 



h,,hn ‘alaihim 

bagi mereka 



A 9 < ' \ ’ r o*i '■ 

(_3 y>-2J fJJ-UCr Oj I 


wa la khaufun 
dan tidak ada 
rasa takut 





iqda rabbih(i) ajruhu ffllahQ 

di sisi panalanya maka 

Tuhannya baglnya 

iMf.t.M! 


^».»40*h i 


'■vvllutx 



2.AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 



Menasakhkan sotu Ayat Adalah Urusan 
Allah stvr. 


106. Ayat yang Kami batalkan atau Kami 
hilangkan dari ingatan, pasti Kami gan- 
ti dengan yang lebih baik atau yang se¬ 
banding dengannya. Tidakkah kamu ta- 
hu bahwa Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu? 

107. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah 
memiliki kerajaan langit dan bumi? Dan 
tidak ada bagimu pelindung dan peno- 
long selain Allah. 

108. Ataukah kamu hendak meminta 
kepada Rasulmu (Muhammad) seperti 
halnya Musa (pernah) diminta (Bani Israil) 
dahulu? barangsiapa yang mengganti 
iman dengan kekafiran, maka sungguh, 
dia telah tersesat dari jalan yang lurus. 


109. Banyak di antara Ahli Kitab meng- 
inginkan sekiranya mereka dapat me- 
ngembalikan kamu setelah kamu beriman 
menjadi kafir kembali, karena rasa dengki 
dalam diri mereka, setelah kebenaran 
jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan 
berlapangdadalah, sampai Allah mem- 
berikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Ma¬ 
hakuasa atas segala sesuatu. 


Asbabun Nuzul ayat 109 


Memirut Ibeu Abu Asfatm, ada to orang bersaudara 
dan kaum yahudi, Huyay bin Akhtab dan Abu Yarn 
bm Aihthab. Ketonya sangat dengki karena Allah 
mengutus Rasul bukan dart kaum mereka, mereka 
juga berusaha keras meneegah orang-orang yang 
akan metneluk agama Islam. Maka itu tulunlah ayat 
mi (HR.lbnu Astaim) 


110. Dan laksanakanlah salat dan tunai¬ 
kanlah zakat. Dan segala kebaikan yang 
kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan 
mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. 
Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan. 

111. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) 
berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali 
orang Yahudi atau Nasrani." 44 ) Itu (hanya) 
angan-angan mereka. Katakanlah, "Tun¬ 
jukkan bukti kebenaranmu jika kamu 
orang yang benar." 

112. Tidak! Barang siapa menyerahkan 
diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia 
berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi 
Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih hati. 


Orang Yahudi mengatakan mereka saja yang akan 
masuk surga. Orang Nasrani mengatakan, mereka saja 
yang akan masuk surga. 































































€ 


18 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betfna) 


Surah Ke - 2 


JuzKe-1 


a JuJl 


\A 


i 113* Dan orang Yahudi berkata, "Orang 
Nasrani tidak memiliki sesuatu (pegang- 
an)," dan orang-orang Nasrani (juga) 
berkata, "Orang-orang Yahudi tidak me¬ 
miliki sesuatu (pegangan)," padahal me- 
reka membaca Kitab. Demikian pula 
orang-orang yang tidak berilmu berkata 
seperti ucapan mereka itu. Maka, Allah 
akan mengadili mereka pada hari Kiamat, 
tentang apa yang mereka perselisihkan. 

I Tindakan-tindakan menghaiangi ber- 
ibadah adalah perbuatan sangat zolim 

114. Dan siapakah yang lebih zalim 
daripada orang yang melarang di dalam 
masjid-masjid Allah untuk menyebut na- 
ma-Nya, dan berusaha merobohkannya? 
Mereka itu tidak pantas memasukinya 
kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). 
Mereka men da pat kehinaan di dunia dan 
di akhirat mendapat azab yang berat. 

115. Dan milik Allah timur dan barat. 
Kemanapun kamu menghadap di sanalah 
wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, 
Maha Mengetahui. 


Asbabun Nuzul ayat 115 


Setelah Rastihilteh Saw. datang ke Madrnah. 
mereka shalat rmmgfeadap ke Baitul Maqdts selama 
16 bulan atau 17 bulan, kemudiaa Allah Swt 
memjiKiahkm ke Ka bah. oleh karena m tm:m ayat 
iiii. (HR. Muslim) 


116. Dan mereka berkata, "Allah mempu- 
nyai anak." Mahasuci Allah, bahkan milik- 
Nyaiah apa yang di langit dan di bumi. 
Semua tunduk kepada-Nya 

117. (Allah) Pencipta langit dan bumi. 
Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, 
Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" 
Maka jadilah sesuatu itu. 

118. Dan orang-orang yang tidak menge¬ 
tahui berkata,"Mengapa Allah tidak berbi- 
cara dengan kita atau datang tanda-tanda 
(kekuasaan-Nya) kepada kita?" Demikian 
pula orang-orang yang sebelum mereka 
telah berkata seperti ucapan mereka itu. 
Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah 
Kami jelaskan tanda-tanda (kekuasaan 
Kami) kepada orang-orang yang yakin. 

Larangan Mengikuti Yahudi dan Nasrani 

119. Sungguh, Kami telah mengutusmu 
(Muhammad) dengan kebenaran, sebagai 
pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan. Dan engkau tidak akan 
diminta (pertanggungjawaban) tentang 
penghuni-penghuni neraka. 


&& vtfj #31 Jgj 

vis-in- waqaiabn 'ala syaf(kw) nasara laisatin yahOdu WaqaLai,r 

oranq dan (mengetahui) orang tidaklah °? n 3* 

vjasrani berkata atas sesuatu Nasrani _ _Yahudi berkata 

J 6 (Uj 

ka? .. kitrSbla) yaBOrtal *wa hum ‘alSsvai’iw yahudu ■oisattr 

membaca dan mereka 


<y*J V 2 S* 'Jy 

niAtj^hHn msma a mimmsun ’ a/lamu Wa man yakhtalifun(a) frhi kanu ffhaft 




kaiShMs 

telah demikianlah 

berkata 


kitab I a) 

Kitab 
(Injil &Taurat) 


‘ala syai’iw 
(mengetahui) 
atas sesuatu 


yahudu 

orang 

Yahudi 


tidaklah 


3 S? P-- & r# & $ 

Vahkiimu fall5hu miSla la yalamuna t&iina 


qiyamati yaumai balnahum yahkumu tanahu 

kiamat hari di antara Dia maka 

mereka mengadili Allah 

wr w 


qaulihim mlSla 

perkataan se P ertl 

mereka- 


la yalamuna taitna 

tidak orang-orang 

mengetahui yang 


maaaj'da manaa mimmam ' adarou Wa man yakhtalifun(a) 

mela- dari orang- lebih dan siapakah {113} perselisihkan 
mas ltd rang orang yahg zaflm yang 


frhi kanu frma 

di da- mereka tentang 

lamnya apa yang 


! i jpa|*i-i 1 w j «««3_ '' * - ■■’j __ _ _1 _ - ^ 

X* ljI (JmlS cS 

... ... < ... _CiRtmuhri fThas vu±kara av (allahil 


kana 

adalah tidak 


ulpilkja 

mereka 

Itu 


fl KfiarTi mhd 
merobohkan- 
nya 


wa sa‘a (is)muhu fThas yu±kara ay (allahi) 

dan fca namaNya di da- disebut untuk Allah 

berusaha lamnya 

TOT 


n -;- VM - 7 W . »)U 

ajjia *<&&■ p 

m jrr" flddun-ya lahum kha'ifln(a) HH yadkhulOhfl ay ’la|ium 

khizyuw c j un ] a bagl orang-orang kecuali mereka untuk bagi 

kehinaan mereka yang takut memasukinya _ mereka 


4^36 sp As 3 ^ '^4 ft 

wal-magribu masyriqu Wa lillahil 1 J azim(un) ‘a±abun fTI akhirati wa lahum 

dan arah arah timur dan bagi {114} yang azab di akhirat dan bagi 

barat Allah besar __ _ _ nnereka 


untuk bagi 
mereka 


tj 


azab 

/*n yrz * k . & i \A"i 

jLlLo ^a>-j 'yy UajIs 

wa si'un innailaha waihullah(i) fasamma tuwallu fa -ainamUl 


{115} 


'alim(un) 

Maha 

Mengetahui 


wa si'un 
Maha 
Luas 


wajhullah(i) fa’samma tuwallu fa 
wajah Allah makadi ka>ia n makadi 

situlah menghadap mana saja 

r>9 


c. i~~'s ; AijJi' 'Adj 

- ... ^ - ■ l.,U kk n ^U/,'>\ nralorlon /it^rssU'hcs'7aHsihi I V'l* ' jalui 


A. S 


fis samawati 
di langit 


ma lahu bal 
apa milikNya bahkan 

yang 


subhanah(u) 
Mahasuci Dia 


waladan 

anak 


(it)takhazallahu 
Allah telah 
menjadikan 


Wa qm\ 

dan mereka 
berkata 


-a. fr . i i-stt < v> \~ <1 <f\' 

i i/-\ _nanitfinfa} lahit kllllnl W3l“3fd(i} 


wal-ard(i) 
dan bumi 


samawati 

langit 


BadTus 

Pencipta {116} 


qanitun(a) lahu kullul 
tunduk kepada- semuanya 

Nya 

w 


wal-ard(i) 
dan bumi 


lamina Wa qalal fayakun(u) kuq lahu yaqulu fa innama amraq qada wa 

orang-orang dan {117} maka jadilah kepada- Dia maka perkara Dia me- dan 


jadilah dia 


nya berkata sungguh 


mutuskan apabila 


&£& % jl n 

i on \/itifniiimiinajl5hii lau In la va lamuns 


kazSlika ayah(tun) ta’tina 

demikianlah suatutanda datang pada 

(kekuasaan-Nya) kami 


yukallimunailahu 
Allah berbicara 
pada kami 

V 


MW 


mengapa 

tidak 


la yalamuna 
tidak 

mengetahui 


u * 15 - 1 ' ■ W*w ^ ^ / 

^ jij r&bi Jtt 

qulubuhum tasyabahat qaulihim miSla 1 m j n g qablihim lazTna q t 

hati serupa perkataan seperti sebelum mereka orang-orang UerfcaW 

mereka mereka_ _ ___ 


-~ , ii ^ 

rJHiyi Bi i dJtei ills S 

_vfininnn(a) linaumiv avati bavvannal d™ 



yuqinun(a) liqaumiy ^ ayati bayyannal 

yang mereka bagi kaum tanda-tanda Kami telah sunggu 

yakin (kekuasaan) jelaskan 


^jahim(i) 'an a?habil walatus’alu wa naiTraw basyiraw hil hW- 

{119} neraka tentang penghuni dan kamu tidak diminta dan pemberi sebagai pembawa dengan 

lpart.ing.gunyj*wabani peringatan kabar gembira kebenaran^ 





































































Surah Ke - 2 


JuzKe-1 



^ a 


^ XJ\ 


• m—TP. 19 iv w 

J J 3 (*?*£ (J** " Sfj -ix^' <>»? Jj 


inna qul 

sesung- kata- 

guhnya kanlah 


millatahum tattabi 
agama kamu 

mereka mengikuti 


hatta 

hingga 


wa Ian nasara 
dan tidak pula 
orang Nasrani 


yahudu 

orang 

Yahudi 


‘angkal 

pada 

kamu 


tardS Wa tan 
rela dan 

tidak akan 


2'Z j$\ JbjTjSJ c0 I gZj &j£il y. 

la’aka lail ba'dal * ahwa’ahum fitltaba’ta j=.'init huda huwai huHniiahi 


ja’aka tail ba'dal 1 ahwa’ahum 

telah datang yang setelah kemauan-kemauan 
kepadamu __ mereka 


(it)taba’ta W a la'init 
kamu dan 

mengikuti jika 


huda 

petunjuk 


huwal 

itulah 


hudallahi 

petunjuk 

Allah 


'&$\ *3 jy&ij iji-* 4is'Si ifc 


- 

atainahumul Allaiina wa la naslr(in) 

Kami telah orang-orang { 120 } dan tidak ada 

beri mereka yang _ seorang penolong 


4> 

» 

bihT 

kepada- 

Nya 


t« .. 

■M S5 %. 

yakfur wa may bih(i) 

ingkar dan barang kepada- 
siapa yang Nya 


mlw waliyyiw 
seorang 
pelindung 


minallahi malaka 
dari tidak akan 

Allah ada bagimu 


minal ‘ilmi 
dari ilmu 


Tr — - 

<•4 i> r'l'TT't 4-^vi- <5 ^ -('A*' y > 

W. 3>- ajb 


yu’minuna ula’ika 

beriman mereka 

itu 


tllawatih(i) 

bacaannya 


m^L iy W W 

ni'matiyal (uz)kuru Ya barn isra’Tlai 

yang nikmat-Ku ingatlah wahai Bani Israil 

oleh kalian 


haqqa yatlunahG 

sebenar- mereka 
benar membacanya 


kitaba 

Kitab 


S' r* 

{ 121 } 


khasirun(a) 'humul 

orang-orang mereka 

yang rugi 

J w§ L _ a _ 


_ 

fa ulaika 
maka 
mereka itu 


IS* 0J S ££ 

yaumal Wattaqu 'alal-'alamm(a) faddaltukum wa annl ‘alaikum an'amtu 

atas segala umat 


yaumal Wattaqu 

hari dan takutlah 

kalian 


{122} 

1*¥ 




faddaltukum 
telah melebih- 
kan kalian 

n 


wa la taqfa'uha 
dan tidak 

bermanfaat baginya 


‘adluw 

tebusan 


minha wa la yuqbalu 

darinya dan tidak akan 

diterima 

i*iv# mm 


wa annl ‘alaikum 

dan sungguh kepada 

Aku kalian 

f n - 

9v: 

02** CP O* 6 * 

‘an nefsin nafsun 

dari sese- 

orana lain _ orang 


an'amtu 
Aku anu- 
gerahkan 

la tajzl 
tidak dapat 
menqqantikan 

I# - 


w ——-;- H U H - ——— tMt - 

JW ilj ® *4P Otrv i Atlli 

bi kalimatin rabbuhu ihrahimn fihTtala Wa izib vunsarunfal wa lahum svafa'afiiw 


bi kalimatiq 
dengan beberapa 
kalimat (Syari'at) 


rabbuhu 

Tuhan 

nya 


ibrahima 

Ibrahim 


{ib)tala 

menguji 


Wa izib 
dan 
ketika 


{123} 


yunsarun(a) 

ditolong 


syafa'atuw 

pertolongan 


’wa lahum 
dan mereka 
tidak 

irrt 

& 


is ^ mw u ~w» 7 M If W - 

JL3 tJ' 3 til Jte ^ S4* 1 ' 3 

q^ia wa miij ^umyyatl qafa imama(n) linnasi ja‘iluka 7n^T fa atammahunntai 

D' a dan dari dia imam bagi menjadi- sungguh Dia maka ia menyem- 

berfirman keturunanku berkata manusia _ kanmu _ Aku berfiman rmrnakannya 

la yanalu 
tidak 
berlaku 


^ x * 1 / * 1 till 09 ^ 

AjL* cl»J' Ujo- ilj 


linnasi 

bagi 

manusia 


masabatal 

tempat 

ziarah 


baita 

Baitullah 


I9WW1T 


ja'alnal 

Kami 

jadikan 


Wa 

dan 

ketika 




{124} 

I) 


zaiiminfa) 
(terhadap) orang- 
orang yang aniaya 


'ahdiz 

janji-Ku 


u 


A& 


ila ibrahTma 
kepada 


wa ‘abidna 
dan telah Kami 
perintahkan 


musalla(n) 

tempat 

shalat 


ibrahTma 

Ibrahim 


mim maqami 
dari maqam 


wattakhizu 
dan 
jadikanlah 


*1 3 

wa amna(n) 
dan tempat 
kalian yang aman 


war rukka’is 
dan orang-orang 
yang ruku' 

■* . . . . — 


dan beritah yang 

nzfe aman 


ottOJ lj 

wMu 

lit ta’ifTna 
bagi orang-orang 
yanq tawaf 

baitiya 

rumah-Ku 

\'y$> <\ 1 

wal ‘akifina 
dan orang-orang 
yang‘itikaf 

y' 

tahhira 

bersihkanlah oleh 
kalian berdua 

an 

agar 

wa ismaTIa 
dan Ismail 

.C£- 0i 

baladan 

negeri ini 

(Mefckdh) 

IV 

. , * y 

(l])‘af rabbij 

jadikanlah Ya 

Tuhanku 

> .i»i 

ibrahimu 

Ibrahim 

36 ilj 

qala Wa iz 

berkata dan 

ketika 

{125} 

is* ~ 

sujud(i) 

dan orang-orang 
yang sujud 


'0 & 36 pi A&hfc zA <5if 

kafara wa mang qala :ikhir(i) wa! yaumil btllahi minhum Smnria man msna^ iamafSti ahfahu 

kafir dan barang Dia akhir dan hari kepada dt antara beriman orang dan pendu- 

siapa yang berfirman Allah mereka yang buah-buahan dtiknya 

- - .. . - ww w -"—— 

•© *Ja\ T^i P 

"arruhu 
1 paksa 1 , 
dia 

w * 


{126} 


maslr(u) 

tempat 

kembali 


nar(i) 

neraka 


ila ‘azabin 
kepada azab 


adtarruhu frrmroa qalHaq fa umatti'uhu 

Aku paksa kemudian sebentar maka Aku beri 
dia dia kesenangan 



MJI4ld SjMh T^wlldlt 
MAsdd Wfljlti MtittAiK 

|43ftn 



2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


19 




120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani 
tidak akan rela kepadamu (Muhammad) 
sebelum engkau mengikuti agama mereka. 
Katakaniah, "Sesungguhnya petunjuk Allah 
itulah petunjuk (yang sebenarnya)" Dan 
jika engkau mengikuti keinginan mereka 
setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, 
tidak akan ada bagimu pelindung dan 
penolong dari Allah. 

121. Orang-orang yang telah Kami beri 
Kitab, mereka membacanya sebagaimana 
mestinya, mereka itulah yang beriman kepa¬ 
da nya. Dan siapa yang ingkar kepada nya, 
mereka itulah orang-orang yang rugi. 

122. Wahai Bani Israii! Ingatlah nikmat-Ku 
yang telah Aku berikan kepadamu, dan 
Aku telah melebihkan kamu dari semua 
umat yang lain di alam ini (pada masa itu). 

123. Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) 
tidak seorang pun dapat menggantikan 
(membela) orang lain sedikit pun, tebusan 
tidak diterima, bantuan tidak berguna 
baginya, dan mereka tidak akan ditolong. 

Perjanjian dengan Nabi Ibrahim a.s. 

124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji 
Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu 
dia melaksanakannya dengan sempurna. 
Dia (Allah) berfirman,"Sesungguhnya Aku 
menjadikan engkau sebagai pemimpin 
seluruh manusia" Dia (Ibrahim) berkata, 
"Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah 
berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak 
berlaku bagi orang-orang zalim" 

125. Dan (ingatlah), ketika Kami 
menjadikan rumah (Ka'bah) tempat 
berkumpul dan tempat yang aman bagi 
manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim 
45) itu tempat salat. Dan telah Kami 
perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 
"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang- 
orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang 
yang ruku 1 dan orang yang sujud!" 


Asbabun Nuzul ayat 125 


Dan Abi Maisarah b&hwa Umar hm Khatthab 
berkata kepada Rasulullah Saw., “’Wahai RasuJuIlah, 
apakah kita haaya berdiri di maqam Nabi Ibrahim 
sang Khalil Tuhan kita” Rasmlullah Saw. meiqawab, 
”Iya” Umar berkata, ""Apakah tidak kita jadikan 
tempat untuk shalat T Lalu turunlah ayat mi. 

126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 
berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri 
Mekah) ini negeri yang aman, dan berilah 
rezeki berupa buah-buahan kepada 
penduduknya, yaitu di antara mereka 
yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan 
kepada orang yang kafir akan Aku beri 
kesenangan sementara, kemudian akan 
Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan 
itulah seburuk-buruk tempat kembali." 

45) laiah tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri ketika 
membangun Ka'bah. 


































































| 127. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim mening- 
gikan pondasi Baitullah bersama Ismail 
(seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah 
(amal) kami. Sungguh, Engkaulah Yang Ma- 
ha Mendengar, Maha Mengetahui." 

128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang 
yang berserah diri kepada-Mu, dan anak 
cucu kami (juga) umat yang berserah diri 
kepada-Mu, dan tunjukkanlah kepada kami 
cara-cara melakukan (ibadah) haji kami, dan 
terimalah tobat kami. Sungguh, Engkau¬ 
lah Yang Maha Penerima tobat, Maha Pe- 
nyayang. 

i 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah me- 
reka seorang rasul dari kalangan mereka 
sendiri, yang akan membacakan kepada me¬ 
reka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan Kitab 
dan Hikmah kepada mereka, dan menyu- 
cikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

Agoma Nabi Ibrahim a.s. 

130. Dan orang yang membenci agama 
Ibrahim, hanyalah orang yang memper- 
bodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, Kami 
telah memilihnya (Ibrahim) di dunia ini. 
Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk 
orang-orang yang saleh. 

131. (Ingatlah) ketika Tuhan berfirman ke- 
padanya (Ibrahim), "Berserah dirilah!" Dia 
menjawab,"Aku berserah diri kepada Tuhan 
seluruh alam." 

132. Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu 
kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. 
"Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah 
telah memilih agama ini untukmu, maka 
janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan 
muslim." 

133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut 
akan menjemput Yakub, ketika dia berkata 
kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu 
sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, 
"Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tu¬ 
han nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail 
dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan 
kami (hanya) berserah diri kepada-Nya." 

134. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa 
yang telah mereka usahakan dan bagimu 
apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu 
tidak akan diminta (pertanggungjawaban) 
tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Para ahii tafsir mengambil kesimpulan jenis 
jenis wahyu ilahi yang didasarkan atas piiihan 
kepada siapa di antara manusia wahyu itu 
diturunkan. 

Pertama, wahyu yang diturunkan kepada hati 
seseorangsaat ia tidur, disebut Juga sebagai 
wahyu melalui mimpi yang benar". 

Kedua, wahyu yang diturunkan kepada sese- 
orang dalam keadaan sadar. 

Kedga, wahyu yang diturunkan kepada sese- 
orang dalam keadaan sadar, tetapi tidak 
melalui tlham 


x *xj. x ' » 


taqabba! rabbanS 

terimalah Ya Tuhan 

kami 


wa isma'TI(u) 
dan Ismail 


minal baiii 
dari Baitullah 


qawa'ida 

dasar-dasar 


IbrShTmul 

Ibrahim 


yarfa'u W&ifc 

meninggP dan 
ke tlki 


ejP" & &\ % 


mu si (maim wajatna Rabbana 

dua orang yang dan jadikanlah Ya Tuhan { 127 } 

berserah diri kami kami 

M 


aiimful 

Maha 

Men getahui 


aqtas mnaka rmnfljfc 

Engkau sungguh dan 

Eng kau kami 



VT' •¥ i"X \" rT ft.*-4 : % 


tub mans slkana wa anna lak(a) muslimatal ummatam wa min zurriyyatinS 

mm a- cara ibadah dan tumuk- kepadaMu yang berserah umat dan dan kepada- 

keturunankami Mu 


alama wa 

atas kami dan terirna- cara ibadah dantunjuk- kepadaMu yang berserah 
tah tobat haji kami kanlah kanm cfin 


. . ^ * * » X WtX t * 'rfll > l^^fi ^ ♦'l 


rasul arn flhim 

seorang pada 

rasul mereka 


wab’as 

dan 

utuslah 


RabbanS ~ ol 
Ya Tuhan 
kami 


rahim(u) 

Maha 

Pengasih 


tawwSbur antstf mnaka 
Maha Penerima Engkau sesungguhnya 
tobat Engkau 


iSJw r# n 


wa! hikmata 
dan hikmah 
(as-Sunnah) 



Kitab 

(Al-Qur'an) 

“ 


wa yu'alfimuhumul 
dan mengajarkan 
kepada mereka 


SyStika 

ayat-ayat 

Engkau 


‘aJaihim yatlu [minruim 

kepada yang akan dan mereks 

mereka membacakan (umat R,K-ljluliabJ 

— n - 


‘am yargabu 

terhadap membenci 


<*j ® -4X cJ rr- J A 

** __ __ _ A .1 __ _. 


Wa may 
dan siapa 
yang 


{129} 


hakim (uj 'azizuf aqta! tnnaka wa yuzakkihtm 

Maha- Maha- Engkau sungguh dan menyue&an 

bijaksana perkasa _Engkau mereka 


£ g‘5iia j2j 


n 


fid dun-ya 

di dunia 


(i$)tafain§hu 
Kami pilih 
dia 


wa laqadi$ 
dan 
sungguh 


nafsah(u) 

dirinya 

sendiri 


map safiha Hln ibrShTma millati 

orang yang melainkan Ibrahim agama 

memperbo doh __ 


Ho j Jla S], 

* a'sfim rabbuhu lahQ gala salihin(a) lamina$ fil akhirat! "" 5| i 


asiim rabbuhu lahQ qAla 

berserah Tuhan- kepa- berfirman ketika { 130 } 

dirilah kamu nya danya 

- NO 


$ali^!n(a) 
orang-orang 
yang saleh 


benar-benar 

termasuk 


3 inrmhO 
dan sungguh 


££ JL^j, % <J*jj '5 yi LL ii( H 


) 

banfhi ibrahTmu biha Wa wassa 
kepada anak- Ibrahim dengan- dan telah 
anaknya nya^ mewasiatkan 


{131} 


'a I a min (a) 
seluruh 
alam 


li rabbi! 
kepada 
Tuhan 


aslamtu q&la 

aku berserah dia meiv 
diri jawab 


- Vjf -- " m** 

A. -t>P"\ \\" »i 

Cyiy*** ^ <J^ 

IIIU falS tamOtunna dTna 'lakumud (i?)taf§ Innailahas ya baniyya waya'quNu) 

melainkan maka janganlah agama bagi telah sesungguhnya wahai dan 

kalian mati kalian memilih Allah anak-anakku _ pul a) Ya quo _ 


z' 




ya'qQbal 

hadara 

kepada 

Ya'kub 

datang 

Jc-oo 

tyu i 

na'budu 

qSID 

kami 

menyembah 

mereka 

berkata 



si ’M ? ^ 

\t syuhadS'a I kuqtum 


syuhadS'd 
menjadi 
para saksi 


apakah {132} 




muslirnun(a) wa 

orang-orang yang dan 

berserah diri kalian 


'ojiiit. igl 26 Si op' 1 

ii i . „*i-. ** Ijr ^*1.1 i/lriMi. liKdinTl-ii 1+ I 11111. 


mim ba'dT 
setelahku 


ma ta’buduna 
apa yang 
kalian sembah 


libanThi q§la I £ 

kepada dia ketika 

anak-anaknya berkata 

N 


muutu 

maut 


v ritt-i^_ __ _ iMtlrtS 


wahida(n) 
yang satu 


ilahaw wa isb^qa 
sebagai dan Ishak 

Tuhan 

*>> mm n 


wa isma'TIa 
dan Isma'il 


ibrahTma 

Ibrahim 


aba’ika 

bapak- 

bapakmu 


wa iiSha nano**' 
dan Tuhan Tuhanmu 


Ufl cM- J3 iS\ •&>, <jp*“* V! 

^ _ *>4^ ,. - , . , i - j_ j. .1 kin( I 

{133} 


khalat 
yang telah 


qad ummatung 
sungguh umat 


Tilka 

itulah 


muslim un (a) lahu wa aahnu 

orang-orang yang kepada- dan kami 

berserah diri Nya 


w' lie- asIIu ii C*x 

ya'malun(a) k§nO ‘amma wa la tus’aluna VT’akasaWum 'wa lakum ma 


_ ...„kasabat 

dan bagi apa yang mereka 










































































4»J <Jf (i® !i*^f <j£—V** jl ^ J)^ = 


ibrahTma 
Ibrahim 


mlllata bai qui 

agama tetapi kata- 

kanlah 

*» 


tahtadu 
kalian akan men- 
dapatpet u nj u k 


na$ara 

Nasrani 


hudan 

Yahudi 


kunQ 

jadilah 

kalian 


WW " Mr w ---— - jz - — 

® Ak di) S' (gr^ix. t>t IS ily 


wa ma billahi 

dan apa kepada 

yang_Allah 


Smanna 

kami 

beriman 


Qulu 

katakanlah 

kalian 


{135} 


minal-musyrikTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang musyrik 

_ _ 

— r , < 


kSna 

dia 


wa m§ bantfa(n) 

dan lurus 

tidaklah 


SMs itflJi S_5 G& 3ii 


wa ya'quba 
dan 
Ya'kub 

W9 


wa ishaqa 
dan Ishak 


wa ismalla 
dan Isma'il 


ila ibrahlma 
kepada 
Ibrahim 


uqzila 

diturunkan 


wa ma 
dan apa 
yang 


9 A 


jTJ 

V& EJ i^jS S>1 Ej 


ilaina uqzila 

kepada ditu- 

kami runkan 


nabiyyQna 
(kepada) 
para nabi 


utiyan 

diberikan 


wa ma 
dan apa 
yang 


wa is§ 
dan Isa 


A 


< »>i ®> «''* > »3i^ ***>*,» .'■"I'Ty" 


mus3 

(kepada) 

Musa 

TT 


Qtiya 

diberikan 


wa ma 
dan apa 
yang 


wal asbati 
dan anak 
cuc unya 




«• 4 


muslimun(a) lahu wa nahnu 

{136} orang-orang yang kepada- dan kami 
berserah diri Nya 


minhum 

dari 

mereka 


baina a^adim 
diantara 
seseorang 


la nufarriqu 
kami tidak 
membeda-bedakan 


mir rabbihim 
dariTuhan 
mereka 


ijj 6!5 Yxl\ jS -*2l\ £ ji- $ 

fa innam§ tawallau wa in (ih)tadau faqadih bihT \§mantum m§ ""bi mteli amanQ Fa in 


fa in 

maka mereka dan jika mereka men- maka dengan- 
sung gu h berpaling dapat petunjuk sungguh nya 


kalian apa 
beriman yang 


Fa in 

seperti mereka beriman (orang maka 
kafir di Ahlul Kitab) jika 

if 


£211 A 

‘svlTm eamrt il n/*s ki ni>nt< x i _.fci _ _ i_.... n-i i \ ^ _ .. . V 


^ samrul wa huwas fasayakfikahumullah(u) 

Maha Mana dan Dia maka Allah akan mencukupkan 

Mengetahui Mendengar engka u ter hadap mereka 


u 




lahQ wa nahnu 

kepada- dan kami 

Nya 


W‘» 

t' • 

-V? 

$ibgataw ^ 
agama 


A\ 


£i 


clalam 
perpec ahan 

w 




0-2 


minallahi 
dari Allah 


afosanu 
lebih baik 


CS>J « 


wa man 
dan siapa- 
kah yang 


$ibgatallah(i) 
agama Allah {137} 


-—- 

^ i. • \t a ^ > 


’wa rabbukum 
danTuhan 
kalian 


rabbuna wa huvva fillahi atuhajjunana Qur 

Tuhan dan Dia tentang apakah kalian kata- 

k ami Allah berdebat den gan kami kanlah 


{138} 


'abidun(a) 
orang-orang yang 
menyembah 


A _ — vj - 

0 ^ 'JX3 t3j 

_ mukhli$un(a) lahu wa nahnu \ a’malukum ’wa lakum a'malunS wa isna 


Am T mukhli§un(a) 
ataukah {139} orang-orang yang tulus 
___ mengabdikan diri 


3 nahnu 
kepa- dan kami 
da-Nya 


a'malukum 

amalan 

kalian 


** S 

wa ya'quba 
dan Ya'kub 



’ wa lakum 
dan bagi 
kalian 


3‘malunS wa lan§ 

amal-amal dan bagi 

kami kami 


nr 


-13 fel-iU Sfl u 'o$y* 


wa isma‘Tla 
dan Isma'il 


ibrahTma 

Ibrahim 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


21 


P 


snna 

sungguh 


| \ 


taquluna 

kalian 

berkata 


V 

amillah(u) 
atau Allah lebih 

__ mengetahui 


p\ pt $ sxjftvj 

’alamu la’antum qui nasara au hudan kann wai achate 


a’arjtum qui 

apakah kata- 

kalian kanlah 


orang 

Nasrani 


hudan 

orang 

Yahudi 


kanu 

mereka 


dills ‘Mi 'jz* iJL ilfil sy 

wa mallahu minallah(i) iqdahu syahadatan katama mlmmanq lazlamu wa man 


wal asbata 
dan anak 
cucunya 




wa mallahu 
dan tidaklah 
Allah 


minallah(i) 
dari Allah 


‘ir|daha 
di sisinya 


syahadatan 

kesaksian 


a 


ma kasabat 
apa yang ia 
usahakan 


laha khalai qa.d 
baginya yang telah sungguh 
lalu 


*• 

*> - i 

<L«1 

ummatuq 

umat 


katama 

menyem- 

bunyikan 


n ;ii : . j 

dari orang 
yang 


’a?lamu wa man 
lebih dan 

zalim_siapakah 


9 C. k'S il\< 


Tilka 

itulah 


{140} 


ya'malun(a) 
kerjakan 


ta'malun(a) 
kalian 
kerjakan 

«r 


amma bi g gfj, jn 
dan apa g, ai 

yang 


*» . tz «r; w . 

^ -a 

amma wa la tus'aluna ma kasabtum ’walaknm 


135. Dan mereka berkata, "Jadilah kamu 
(penganut) Yahudi atau Nasrani, niscaya ka¬ 
mu mendapat petunjuk" Katakanlah, "(Ti¬ 
dak!) Tetapi (kami mengikuti) agama Ibrahim 
yang lurus dan dia tidak termasuk golongan 
orang yang mempersekutukan Tuhan" 

136. Katakanlah, "Kami beriman kepada 
Allah dan kepada apa yang diturunkan ke¬ 
pada kami, dan kepada apa yang diturun¬ 
kan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan 
anak cucunya, dan kepada apa yang dibe¬ 
rikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa 
yang diberikan kepada nabi-nabi dariTuhan 
mereka. Kami tidak membeda-bedakan se- 
orang pun di antara mereka dan kami ber¬ 
serah diri kepada-Nya" 

137. Maka jika mereka telah beriman seba- 
gaimana yang kamu imani, sungguh, mereka 
telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka 
berpaling, sesungguhnya mereka berada 
dalam permusuhan (denganmu), maka Allah 
mencukupkan engkau (Muhammad) terha¬ 
dap mereka (dengan pertolongan-Nya). Dan 
Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

138. “Sibgah Allah" 4 ® Siapa yang lebih baik 
$ibgah -nya daripada Allah? Dan kepada-Nya 
kami menyembah. 

139. Katakanlah (Muhammad), "Apakah ka¬ 
mu hendak berdebat dengan kami tentang 
Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan 
Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi 
kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya 
kami dengan tulus mengabdikan diri. 

140. Ataukah kamu (orang-orang Yahudi 
dan Nasrani) berkata bahwa Ibrahim, Ismail, 
Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah 
penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, 
"Kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan 
siapakah yang lebih zalim daripada orang 
yang menyembunyikan kesaksian dari 
Allah 47 ) yang ada padanya?" Allah tidak le- 
ngah terhadap apa yang kamu kerjakan. 

141 .Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa 
yang telah mereka usahakan dan bagimu 
apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu 
tidak akan diminta (pertanggungjawaban) 
tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Keempat. wahyu yang diturunkan kepada sese¬ 
orang meiafui dialog dan tatap muka secara 
iangsung tanpa hpl> ataupun perantara 
Keltma, wahyii yang diturunkan melalui bela- 
kang tabir. 

Keenam, wahyu yang diturunkan Allah swt 
meialut perantara malaikat. Wahyu jems 
mi sering disebut sebagai aPwahyu af-Jcrtiyyu 
(wahyu yang jeias). 


46) $ibgah Allah artinya celupan Allah, maksudnya 
agama Allah. 

47) lalah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat 
dan injil bahwa Nabi Ibrahim a.s. dan anak cucunya 
bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani dan 
bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad saw. 



















































































22 


2. Al-BAQARAH 
(Sapi Betina) 



JUZ 2 


KEESAAN TUHANLAH AKHIRNYA YANG 
MENANG 

Pemindahan Kiblat 

142. Orang-orang yang kurang akal di 
antara manusia akan berkata, "Apakah yang 
memalingkan mereka (muslim) dari kiblat 
yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?" 
Katakanlah (Muhammad),"Milik Allah-lah timur 
dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa 
yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." 


Asbabun Nuzul ayat 142 


Al-Barra mengatakan bahwa orang-orang bodoh 
berkata, ‘’Apakah yang memalingkan mereka 
(muslim) dan kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) 
kepadanya? Kemudian Allah menurunkan ayat ini 
sebagai jawaban tentang perubahan arah kiblat, dan 
BaituI Maqdis kembali ke Masjidil Haram (HR. 
Ibnu Ishaq) 

143. Dan demikian pula Kami telah menjadikan 
kamu (umat Islam) "umat pertengahan"‘ 1HI agar 
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 
atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan 
kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepa¬ 
danya melainkan agar Kami mengetahui siapa 
yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik 
ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) 
itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah 
diberi petunjukoleh Allah. Dan Allahtidakakan 
menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha 
Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. 


Asbabun Nuzul ayat 143 


Al-Barra’ mengatakan, ’’Beberapa orang Mam me- 
mnggal atau gugur sebagai syuhada sebelum kiblat 
diubah kembali kearah Ka’bah. Sementara itu, 
kaum muslimin ingin mengetahui bagaimana nasib 
mereka. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat 
itu.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


144. Kami melihat wajahmu (Muhammad) 
sering menengadah ke langit, maka akan 
Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau 
senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke 
arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau 
berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan 
sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab 
(Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan 
kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan 
mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa 
yang mereka kerjakan. 


Asbabun Nuzul ayat 144 


Dari Ibnu Abbas bahwa pertama kali yang dihapus 
dalam al Qur'an yaitu tentang kiblat, dmiana 
Rasulullah Saw ketika hijrah ke Madinah yang 
penduduknya banyak orang Yahudi Allah Swt. 
menyuruh shalat menghadap ke BaituI Maqdis, 
maka orang Yahudi senang. Lalu Rasulullah Saw 
menghadap BaituI Maqdis sekitar sepuluh bulan, 
sementara Rasulullah Saw. sendin lebih senang 
menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim Kemudian 
beliau berdoa dan melihat ke langit, maka turunlah 
ayat ini. (HR. All bm Abi Thalhah) 

145. Dan walaupun engkau (Muhammad) 
memberikan semua ayat (keterangan) kepada 
orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak 
akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun 
tidak akan mengikuti Kiblat mereka. Sebagian 
mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian 
yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan 
mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya 
engkau termasuk orang-orang zalim. 


48) Umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik 
ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara 
keduanya. 



litakunu 
agar kalian 
menjadi 


—-5 - Fill - :- W rarT T) - 

\j^ 4>®e-*** 

kanu **latT '’ang^iblatihimul ’ma wallahum minan nasi sufaha'u Sayaqulus 

(dahulu) yang dari kiblat apa yang mema- dari manusia orang-orang akan berkata 

mereka mereka linqkan mereka_ bodoh __ _ 

One til CJ* 4-Sr. ‘V" 1 ' /U. l 

^ ilS $ir£tim yasya'u may _ yahdT wal-magrib(u) masynqu 'S? 1 alfihi 

dan arah barat 


iia $irStim 
kepada jalan 


yasya'u 

Dia _ 

kehendaki yang 


may yahdT 

siapa Dia memberikan 
petunjuk 


j&fcs- 


wasatal ummataw 1 ja'alnakum 

pertengahan umat Kami menjadikan 

kalian 


masyriqu 
arah timur 


) O 


dan 

demikianlah 


milik kata- 
Allah kanlah 


® 

{142} 

II 




boAibl’ett 

l i : | ' L p3-drinyj 


!S 

mui' 


btamjnfmj 
yang lurus 


262' 

syahTda(n) ’ 'alaikum rastfld wa yakunar 'alan nSsi syuhad§'a 

saksi atas kalian Rasul dan menjadi atas manusia saksi-saksi 


wa ma syahTda(n) 1 'alaikum -nsuiu wa yakunar aian nasi syuhad§'a 

dan saksi atas kalian Rasul dan menjadi atas manusia saksi-saksi 

tidaklah _ _(Mu hammad)^ __ _ 

'J' 

rasula yattabi'ur may lina'lama ilia 'alaiha kupta latt qiblatat ja alnal 

rasul mengikuti siapa agar Kami melainkan berkiblat (dahulu) yang kiblat Kami 

yang mengeta h ui _ _ kepadanya kamu _, jadikan_ 

S 9 #*i 1 ^ ^ ^ 9 S 9 . X ^ «• X > I 9 4* 

CfijJyp C-6 oij or; 

'alal lazTna ilia lakabTratan kdnat wa ing 'ala'aaibaih(i) yangqalibu mirnmay 

atas orang- kecuali sangat ia dan jika ke belakang la berbalik dariftep* 

Ryapa, 


orang var ^____ _ 

J&l *&ki si? us *^1* 

binnasi ^ innallaha ’ Tmanakum liyudT'a (Allahu) kana wa ma harialtebtui 

keoada sesunaauhnva iman kalian hendakme- Allah ada dan Allah trqrj 


yangqalibu mirnmay 

ia berbalik djm m.idj 


binnasi 

kepada 

manusia 

7K0 


innallaha 
sesungguhnya 
Allah 


liyudT'a 

hendakme 

nyia-nyiakan 


IliailU^ia rvuui i __ . v ^ y . _? J , -r 

jtLil'ii &vrj tSJ -*-£=> 

{143} 


fis-sama'(i) 
di langit 


wajhika 

wajahmu 


taqalluba 

bolak-balik 

(tengadah) 

FI ' 


nara 

Kami 

melihat 


Qad 

sungguh 


wa ma 
dan 
tidaklah 

rabim(un) 
Maha 
Fenyayang 


had c 'il lab (ill 
Allah bflfi 
petunjuk 


lara'dfur 
penarbenar 
Maim Ffftqjslh 


'^lasjidi! syatral wajhaka fawalli tardaha qlblataq feisrruwalUy^i^H 

masjid kearah wajahmu maka kamu kiblat maka sungguh Mini 


fawalli 
maka 
palingkanlah 


tardaha 
kamu 
menyukainya 


fEitanirwalkyarmaks 
maka sungguh Kami 
B mi 1 malingk annul 


_ * i»/itinhai<-iim feyi/Aiin kuntum wa haiAu ma har^mlll 

haram 


la^Tna 

orang-orang 
ML EDH 


wa innal 
dan 

sungguh 


syatrah(u) 
ke arahnya 


wujQhakum 
wajah kalian 


fawallu 
maka 
palini.ikanlah 


kuqtum 

kaiian 

berada 


wa paiSu ma 
dan dimanapun 


- —” ' -- - » v --- 

Ai& aiUJ ‘{0bi && %\ 6J&S CM* !yj1 

^bi aafilin wa mallahu ' mirrabbihim haqqu annahul layalamuna kitaba 

dan tidaklah HariTuhan kebenaran bahwa- sunqquh mereka kitab 

Allah 


bi gafilin 
lalai 

H \ * > 


' mfrSabbihim 
dari Tuhan 
mereka 


annahul 

bahwa- 
sanya itu 


layalamuna 
sungguh mereka 
mengetahui 


utul 

diberikan 


Ijjjl dyuSI CwjI 

bi kulli avatim kitaba utul la±Tna ataitai Wa la in yaTnalun(a) ' an J im r 5 l( 

dengan semua kitab diberi orang-orang kamu men- dan sung- {144} mereka 

ket erangan 


lazTna 

orang-orang 
yang 

ww 


ataitai 
kamu men- 
datangkan 


nclci ai Kjai i -ingkan ^— i — - —. 

«■ —--v.v «# Iw irM . w 

;4^ c.j z&i mh si & 

ba'duhum wa ma qiblatahum bi tabi'ing ar ll a wa ma qiblatak(a) 

toKanbn Han kiblat monniii iti kamu dan kiblatmu 


Wa la in 
dan sung¬ 
guh jika 


ya'malun(a) amrnS 
mereka daP 

keriakan 




ba'duhum wa ma * qiblatahum 

sebagian dan kiblat 

mereka tidaklah mereka 

- «B> M - VJ - 

* » > ' r rZ*< 


bi tabi'ing 
mengikuti 


wa ma 
dan 

tidaklah 



1 ahwa'ahum 
keinginan-keinginan 




3\ 


(it)taba'ta 
kamu mengikuti 


oas m 

bi tabditn#. 

menfliHW 


wa la init 
dan sung¬ 
guh jika 

II 


ba'd(in) 
sebagian 
yang lain 


ma lahi'fl 
idaklah 

m g-npikutl 

m w t; 

qlbiata 


kiblat 


-i. - / \ * minol 'ifmi ITl5 


ma ja'aka 
apa yang dcttang 
kepadiimu 































































































2. At-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


23 


> 


& -M\ dr ss&s aa\ ififi 

wainna 'abna'ahum ya'rifQna kama ya'rifunahu kitaba 'atainahumul AllaZTna 

dan anak-anak mereka sebagai- mereka Kitab Kami berikan orang-oran< 

mereka 


wa inna 
dan 

sungguh 


ya'rifQna 

mereka 

mengenal 


kama 

sebagai- 

mana 


ya'rifunahu 
mereka 
meng enal nya 


atainahumul 
Kami berikan 
kepada mereka 


AllaZTna 
orang-orang 
yang 



@ 


Aihaqqu 

kebenaran 

{ 146 } 

ya'lamOn(a) 

mengetahui 


II 


'wa hum 
dan 

mereka 


haqqa 

kebenaran 

(Rasulullah) 


layaktumflnal 

benar-benar 

menyembunyikan 


'minhum 

dari 

mereka 


farTqam 

sego- 

longan 


<&* $ W& 'S' & 


muwallTha huwa wijhatun Wa likulliw minaf-mumtarTn(a) 

menghadap dia mempunyai dantiap-tiap { 147 } termasuk orang- 

kepadanya arah or a ng _ _orang yang ragu 


fala takunanna 
maka janganlah 
sekali-kali kamu 


mir rabbika 
dari 

Tuhanmu 


(Allakii^ irvin 


(Ailahu) 

Allah 





63? I 


ya’ti 

akan 

datang 


takQnu 

kalian 

berada 


aina ms 
dimana 
saja 


khairat(i) 

(dalam) 

kebaikan 


kharajta 
kamu keluar 


wa mallahu 
dan tidaklah 
_Allah 

* x 

wajhaVa 

wajahmu 


^ <9 S 

Wa min hai§u 
dan dari segi 
mana saja 

*1 


-1. ^i.T. 


fastabiqul 
maka berlomba- 
lombalah kalian 

II 


{ 148 } 


qadir(un) 

Mahakuasa 


syai mg 
sesuatu 


‘alS kulli innallaha 
atas segala sesungguhnya 

Allah 

VI (•! 




mir rabbik(a) lal haqqu wa innahQ 
dari benar-benar dan sungguh 

Tuhanmu kebenaran itu 

*1 


masjidil-haram(i) 
Masjidil Haram 


syafral 
ke arah 


wajhaka 

wajahmu 


fawalli 

maka 

palingkanlah 


mm 


2' ili 


kharajta 
kamu keluar 


Wa min bai§u 
dan dari 
mana saja 


{ 149 } 


ta'malun(a) 
kalian kerjakan 


‘amma 
dari apa 
yang 


bi gafilin 
lalai 


«*» 


i35 2% £&£> 'J2. 


wujuhakum 
wajah kalian 

fawallQ 

maka 

palingkanlah 

kuntum 

kalian 

berada 

wa haiSu m§ 
dan dimana pun 

masjidil-haram(i) 

Masjidil Haram 

?alamu 

zalim 

£}i\ 

la^Tna 

orang-orang 

yang 

illal 

kecuali 

tiujjatun 

alasan 

' ‘aiaikum 
atas 
kalian 

mm 

linnasi 

bagi 

manusia 

yakQna Italia 

ada agar 

tidak 


syafral 
ke arah 


w*i 


syatrahD 
ke arah nya 


' wa la'ailakum 
dan agar 
kali an _ 

»A. » * 

mingkum 
di antara 
kalian 




^ *. •• v|^ »• * ^ f K 9 ^ 9 ''u M • f 

‘*laikum ini'matT I! utimm'i * ?als3 teslrhcwanhnm minhi inrt 

is kalian 


ni'matT 

nikmat- 

Ku 


wa II utimma 
dan agar Aku 
sempurnakan 


wakhsyaunT 
dan takutlah 
kalian pada-Ku 


rasQIam 

seorang 

rasul 



i <&<Txs 


fald takhsyauhum minhurrt 

maka janganlah kalian di antara 

takut pada mereka mereka 


arsalna 

Kami 

mengutus 


Kama 

sebagai- 

mana 


{ 150 } 


tahtadun(a) 

mendapat 

petunjuk 


CJ£\ 

♦ ✓ 

kitaba 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


b£.i ijbj 5& 

* wa vii'allimiikiimnl wa \m7skktki tm av/atinS * 'ainikum vntlil 

V 


wa yu‘allimukumul 
dan mengajarkan 
kalian 


wa yuzakktkum 
dan menyucikan 
kalian 


ayatina 

ayat-ayat 

Kami 


1 'aiaikum yatlQ 

kepada dia mem- 

kalian bacakan 


Pai'ki mlnT +Vlamf:nfa\ taknnfi ' mS larn 'u/a \/iI'allirrmkiim \A/al hiknifltss 


FatkurdnT ta'lamun(a) 

maka ingatlah { 151 } mengetahui 

kalian kepada-Ku 

takunC 1 m§ lam 

kalian apa yang 

tidak 

’wa yu'allimukum 
dan dia meng¬ 
ajarkan kalian 

wal hikmata 
dan Hikmah 
(As-Sunnah) 

cPii 

lazma 

orang-orang 

yang 

V M •* 

YS ayyuhai 

Wanai 

: 

w 

{ 152 } 

oi$ 33 * 

wa la takfurun(i) 
dan janganlah kalian 
mengingkari-Ku 

wasykurulT 
dan bersyukurlah 
kalian kepada-Ku 

azkurkum 
(maka) Aku akan 
ingat pada kalian 

o 

■\or- 


innallaha wa?-$alah(ti) 

sesungguhnya dan shalat 

Allah 

jlSu, r ZjL. 

*\ \fr\ 

a man us 
ian mereka 

^ beriman 

{ 153 } 

ma'a$-§abirin(a) 
bersama orang- 
orang yang sabar 

bi$ $abri (is)taTnQ 

dengan mohonlah kal 

sabar pertolongai 



Mstfd JJiljf munfisi) 

fclitdlt T4Vj|lrth 

Mtidct Wa/ib 

5 

r.irn 


146. Orang-orang yang telah Kami beri 
Kitab (Taurat dan injil) mengenalnya 
(Muhammad)' ^i, ' seperti mereka mengenal 
anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya 
sebagian mereka pasti menyembunyikan ke¬ 
benaran, padahal mereka mengetahui(nya). 

147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka 
janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) 
termasuk orang-orang yang ragu. 

148. Dan setiap umat mempunyai kiblat 
yang dia menghadap kepadanya. Maka 
beriomba-lombalah kamu dalam kebaikan. 
Di mana saja kamu berada pasti Allah akan 
mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 

149. Dan dari mana pun engkau (Muham¬ 
mad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah 
Masjidilharam, sesungguhnya itu benar- 
benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak 
lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 

150. Dan dari mana pun engkau (Muham¬ 
mad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke 
arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu 
berada, maka hadapkanlah wajahmu ke 
arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia 
(untuk menentangmu), kecuali orang-orang 
yang zalim di antara mereka. Janganlah 
kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah 
kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat- 
Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat 
petunjuk. 

151. Sebagaimana Kami telah mengutus 
kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari 
(kalangan) kamu yang membacakan ayat- 
ayat Kami, menyucikan kamu dan meng¬ 
ajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan 
Hikmah (Sunah), serta mengajarkan apa 
yang belum kamu ketahui. 

152. Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun 
akan ingat kepadamu. 50 ^ Bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar 
kepada-Ku. 

Cobaan Berat dalam Menegakkan Kebenaran 

153. Wahai orang-orang yang beriman! Mo- 
honlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang- 
orang yaftg sabar. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Rasulullah saw. menceritakan bahwa suara 
maiaikat pembawa wahyu serupa dengan 
suara denUngau • lonceng. _ Kata ^dentingan" 
awalrsya berasal dart pendefimsian atas suara 
yang ditimbulkan oleh gesekan antara best 
dan best, kemudlan dtdehntsikan sebagai 
suara terus-menerus atau berulang-ulang 
yang tidak diketahui asal muasainya hingga 
pendengarnya fearu paham setelah beberapa 
seat berlaiu 


49} Mengenal kenabian Muhammad saw. dan sifat- 
sifatnya sebagaimana yang tersebut dalam Taurat dan 
Injil. 

50} Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. 



































































4 


24 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


154. Dan janganlah kamu mengatakan orang- 
orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) 
telah mati. Sebenarnya (mereka) hidup, 
tetapi kamu tidak menyadarinya. 

155. Dan Kami pasti akan menguji kamu de- 
ngan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 
harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan- 
lah kabar gembira kepada orang-orang yang 
sabar, 

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 
musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna 
ilaihi raji'un” ' (sesungguhnya kami milik Allah 
dan kepada-Nyalah kami kembali). 

157. Merekalah yang memperoleh ampunan 
dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah 
orang-orang yang mendapat petunjuk. 

ManasikHaji 

j 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah meru- 
pakan sebagian syi'ar (agama) Allah. 1 Maka 
siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan 
sa'P 4 antara keduanya, Dan barang siapa yang 
dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, 
maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Me- 
ngetahui. 


Asbabun Nuzul ayat 158 


Dari Az Zuhri bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman 
berkata kepadanya, “Aku mendengar orang-orang 
yang berilmu berkata bahwa sesungguhnya thawaf 
kami dt kedua batu irn (antara Shafa dan Marwah) 
sudah diiakukan sejak masa Jahihyah” Orang 
Anshar berkata, “Sesungguhnya kita disuruh thawaf 
di Ka'bah bukan antara Safa dan Marwah” Maka 
turunlah ayat mi. 

Laknat terhadap Orang-orang yang Menyem- 
bunyikan Ayat-ayat Adah dan terhadap Orang- 
orang Kafir 

159. Sungguh, orang-orang yang menyem- 
bunyikan apa yang telah Kami turunkan be- 
rupa keterangan-keterangan dan petunjuk, 
setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam 
Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat 
Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang 
melaknat, 

160. kecuali mereka yang telah bertobat, me- 
ngadakan perbaikan dan menjelaskan(nya), r 
mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan 
Akulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Pe- 
nyayang. 

1 161. Sungguh, orang-orang yang kafir dan 
mati dalam keadaan kafir, mereka itu menda¬ 
pat laknat Allah, para malaikat dan manusia 
seluruhnya, 

i 162. mereka kekal di dalamnya (laknat), tidak 
akan diringankan azabnya, dan mereka tidak 
diberi penangguhan. 

Allah Yang Berkuasa dan Yang Menentukan 
163, DanTuhan kamu adalahTuhanYang Maha 
Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 



51) Hidup dalam alam lain yang bukan alam kita ini, tempat 
mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan 
hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan 
kehidupan di alam itu. 

52} Kalimat ini dinamakan kalimat istirja' (pernyataan kembali 
kepada Allah). Disunnahkan menyebutnya pada waktu ditimpa 
musibah, baik besaratau kecil. 

| 53) Ternpat-tempat beribadah kepada Allah. 

54) Berjalan dan berlarMari kecil tujuh kali antara Safa dan 
Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Allah 
mengungkapkan dengan perkataan, "Tidak ada dosa" sebab 
sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, 
karena tempat itu bekas tempat berhala. Dan pada masa 
jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempa sa'i. Untuk 
menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini. 

55) Allah mensyukuri hamba-Nya, memberi pahala terhadap 
amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya 
dan sebagainya. 

56) Berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk 
menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan- 
kesalahan yang telah diiakukan, dan menjelaskan kebenaran 
yang disembunyikannya. 


latasy'urun{a)U 

kalian tidak 
menyadari 

11 M 




sabirln(a) 
(kepada) orang- 
orang yan^ sabar 


% 



minal amwaii 
dari 
harta-harta 

-ITJ- 


wa naq&im 
dan 

kekurangan 


Ai A 4 m 4 S 

nain mncThahfti ml * nc/ihathtim i^a Aliazina 


raji'un(a) iiaihi wa mna tiUShl inn§ qalu 

akan kepada- dan sung- milik sungguh mereka 

-embali_ Nv^ guh kami Allah kami b erkata 


-— ' , ' U ~- - - - 

.. _ I ooloiuStiim ‘nlaihiiTi { HS'lkf) 



1 asabathum 
menimpa 
mereka 


iza 

apa¬ 

bila 


Aliaztna 
orang- (155) 


wa ulS'ika 
dan mereka 
itulah 


wa rabmah(tun) 
dan rahmat 


mir rabhihim 
dari Tuhan 
mereka 


salawStum 

ampunan 


‘alaihim 

kepada 

mereka 


Ulalka 

mereka itu 1156} 


Yi 


ILUIcUl T ” — — — — 

py&st %% ium Si ®-S 4 

miffsya'a , irillah(i) wal marwata ?afS Innas muhtadur.(a) humul 

termasuk dan Safa sesung- {157} orang-orang yang menki 

svi'ar-syi'ar Allah 

u 


wal marwata 
dan 
Marwah 


Innas 

sesung- 

quhnya 


muht3dur,(a) ’humul 

{157} orang-orang yang merek.i 
mendapat petunjuk 


j && hr & 

ay yattawwafa ‘alaihi fala junaha (i’)tamara awi‘ baita hajjal f 3man 

untuk bertawaf ata<;nva maka tidak berumrah atau Baitullah berhaji maka ba 


‘alaihi 

atasnya 


fala junaha 
maka tidak 
ada dosa 


hajjal faman 
berhaji maka ha- 
rang srapa 


b\ 8 l 

lamina Innal 'alim(un) syakirun fa innallaha khairaq tatawwa'a wa man bihifni 

oranq-oranq sesung- f 1 SRI Maha Maha maka sungguh kebaji- dengan rela dan barang di antara 

vino uuhnva 1 Mengetahui Mensyukuri Allah kan melakukan__ siapa yang _keduanya 

«* — THF 


iisu 

— ♦ 

ma bavyannahu 
apa yang Kami 
meneranqkannya 


A U JA 

mim ba‘di wal huda minal bayyinati ma aqzalna yaktumuna 

setelah dan petunjuk dari keterangan- apa yang Kami menyembunyikan 

keteranqa n turunkan 


mci iui a i i i\ui hi o __ _ ' . — — 

wnl'amihiimul vnl‘aniihumtjllahu ulS T ika fil kitSbi l-!^':jS! 


la J inun(a) 
orang-orang 
yang melaknat 


wa yal'anuhumul 
dan melaknat 
mereka 


yakanuhumullahu 
Allah melaknat 
mereka 


uia’ika 

mereka 

itu 


fil kitSbi 
dalam kitab 


linnSst 

kr-parfa 

rranusia 


L;p\ \yiPj 4\, -S 

, "T-,.. _<__. latino 11: -iI 


aliJbu 
Aku terima 
tobat 


fa ula’ika 
maka mereka 
itu 


wa aslabu 
_ dan meng- 

tobat itu meneranc^ T^ a dakan perbaikan ___ ___ 

p gCy \& # k S' Qi'f# 

_ u, a t-afarn innnl rahtmfu) taww3bur wa anat ’alaiWm 


wa bayyanu 
dan 


tabu la±tna fllaJ /icqi 

bertobat orang-orang kecuali i 1 


wa hum wa matO 
dan dan mati 
mereka _ 

ttP 


p 

,\ _= ..ml l*a‘nalttlfahi ‘ataihim iita’ika kulftlW 


wan nasi 
dan 

manusia 



kafarQ lamina Innal 

kafir orang-orang sesung- {160} 

yang ^^hnya 


taww3bur wa anat ’alaiWm 
Maha Penerima dan atas 

tobat Aku mereka. 

- TJT - 


wal mala'ikati 
dan malaikat- 
malaikat 


la'natuliahl 

laknat 

Allah 


‘alaihim 

atas 

mereka 


ula’ika 

mereka itu kafir 


&& Y&si e tS • 

vunzarun(a) wa IS hum 'a^Sbu '‘anhumul i§ yukhaffafu nha KhStidfna , 

diberi dan mereka azab dari tidak di da- mereka jlOU 

tidak 


anhumul 

dari 

mereka 


i§ yuEthaffafu 

tidak 

diringank an^ 


> •Ji '4 *3 %!3 4 -&&j S 

rabmanur huwar ilia ilaha wahid(un) iiahuw Wa itahukum 

Yang Maha Dia selain Tuhan tidak Yang Tuhan dan Tuhan {loZ) 

Pengasih ada Satu/Esa kalian 


fiha 

di da- 
lamnva 


Khalidfna . 

mereka 1161J 

kekal 








































































































^ csjVij ojHii $4 " 

wan nahari 1-iiN wakhtilafil wal ardi samawati ftkhalqis Inns 

dan siang malam dan pergantian dan bumi langit dalam •wnun, 


fT khalqis Inna 

dalam scjung- 

penciptaan guhriya 


- hm-bvjii - i _ lj __ _ K 

wmwm w.w usp — - — 

anzalallahu wa m3 nSsa yaqfa'un bima ^ t\\ bahd tajrT **latT wal fulkil 

Allah danapa manusia memberi dengan di laut berlayar yang dan kapal 

turunkan yang - 


yarjfL . - 

memberi dengan 
manfaat apa yang 


yang dan kapal 

1W 


## v '«'? a n ¥ a ba'da mautiha artfa bihil faaljyfl mtenWM minassamfi'i 

.d'da- dan Dia setelah bumi denqan- maka Dia H^riair dari lannit 

lamnya sebarkan 


musakhkhari 
yang dikendalikan 


ba’da mautiha 
setelah 
kematiannya 


bihil fa aliya 

dengan- maka Dia 

nya menghidupkan 

N 


mlm mS'lq 
dari air 


minas sama’i 
dari langit 




n: w»-«« - 

was s;ih5hil _ ^ . 


was sahSbil 
dan awan 


riyahi 

angin 


wa ta$rifir 
dan perkisaran 


dabbatiw 
he wan 


rning kulli 
dari segala 


^ n m — — bt - 

S 'ote /A AA 

{164} 


Wa minan nasi 
dan di antara 
manusia 


ya'qilun(a) 

yang 

berakal 


liqaumiy la ayatil 
I 8 uh 


bagi sungguh (meru- 
kaum i akan tanda-tanda 

-w 


wal arqii 
dan bumi 


bainas sama’i 
di antara langit 


kabubbillah(i) 

seperti 

mencintai Allah 


v>> »w r wm - - — - 

'-s'-ki' >u'oj 05 <>• 

/uhibbunahum anrfadav min Hnniiishi waWabk;*.. -- 


yubibbunahum 
mereka 
mencintainya 


aqdaday 

tandingan- 

tandingan 


miq dunillahi 
dari selain Allah 


yattakhizu may 

menjadikan (ada) orang 
yang 

ViT 


W»~~ -^— ---r— 

f a! u»- ' dyjjij 

yaraunal i* ?alamti la±Tna yara j wa lau lillShi bubbal asyaddu amanQ wa | la±Tna 
mereka ketika zahm oranq-orano dan kpnada kprin- phih horiman Han 

melihat 

T‘f 


lazina yara j wa lau lillShi bubbal asyaddu amand wa | la±Tna 
orang-orang melihat dan kepada kecin- lebih beriman dan orang- 
yang sekiranya Allah taan (besar) oranq yanq 

“ If^W - — -- 

> . <s ^ V 


$ Am A Si Vj 3 i 


'azab(i) 

{165} azab 


syadTdul 
sangat keras 


wa annallaha 
dan bahwa- 
sanya Allah 


jamT’aw lillahi quwwata annal ‘a±aba 

semuanya milik kekuatan bahwa- a zab 

Allah sanya 


ijiii ciii D ij 

a^5ba wa ra awul (it)taba’u nninal la±inat (it)tubi‘u laitnat tabarra'al It 

' dan mereka monniUiti dari nrann- nrann.nr^nn 

melihat 


(it)taba'u 

mengikuti 


minal latTnat 
dari orang- 
orang yang 


(it)tubi‘Q 

diikuti 


latTnat tabarra'al \t 

orang-orang berlepas ketika 

yang tangan 


_ _ - J ^ 1 j yariy Lcmydii 

ii i b^i 3^ @ Ut Z&j 

anna law ntVtaba'fl latina Wa aalal a<;h5hnn 1*/Q tQnoH-Q'Qt 


anna | aw {it)taba'Q latina Wa qalal 

bahwa- seandai- mengikuti orang-orang dan 

sanya nya yang 

w 


berkata 


{166} 


asbab(u) 
hubungan 
(sebab akibat) 


bihimul 

antara 

mereka 


wa taqatta'at 
dan 

terputuslah 


vurihimullahu kfi7alik3 minnn tahurrcdfi L-om.5 Aiinhiin-i fnnatpharrrs'n Ifarraton Isnt 


yuffhimullahu 
Allah memperlihat 
kan pada mereka 

m 


katalika minna tabarra’u kama minhum fanatabarra’a karrataq lana 
demikianlah dari mereka ber- sebagai- dari maka kami akan kesempatan bagi 

kami lepas tangan mana mereka berlepas tangan lagi kami 


W 


t 

J 


/1A71 minan-nar(i) 

i lo/j dari neraka 


_ kami tan ^ an ma na mereka berlepas tan gan lagi kami 

A\'oi ^ fp 


bi kharijina 
akan keluar 


wa rnfl hum 
dan tidaklah 
me-rekn 


‘alaihim 
atas mereka 


a’mSIahum 
amalan-amalan 
mereka 

vr 


At # 340 Z 

15 taM-ahiTi ^ i. . i-n r., . _ •* ** 


wa la tattabi’Q 
dan janganlah 
kalian mengikuti 


tayyi’b'aw 
(yang) 
baik 


halalaq 

(yang) 

halal 


fil ardi 

di bumi 


minima 
dari apa 
yang 


kulu nasu 

makanlah manusia 

kalian 


Ya ayyuhan 
wahai 


mw t —r— ww — - ,n, - «i - — 

\+*\ 4j]_ ‘■ ■Jl Ca_^k>» 

ya’murukum InnamS __ mubtn(un) 'aduwwum *lakum innahn Kvait%n(i\ trhntuuuatiew 


ya murukum InnamS mubtn(un) 'aduwwum ’lakum innahu 

ia (setan) me- sesungguhnya tiOoj yang musuh bagi sesung- 

nyuruh ka lian hanyalah _ nyata _ kalian quhnya dia 


syaitan(i) 

setan 


&S&H U \f# & g£2S\j Sill 




IT 


khu{uwatisy 

langkah- 

langkah 


2.AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


25 



164. Sesungguhnya pada penciptaan langit 
dan bumi, pergantian malam dan siang, 
kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) 
yang bermanfaat bagi manusia, apa yang 
diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu 
dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah 
mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya 
bermacam-macam binatang, dan perkisaran 
angin dan awan yang dikendalikan antara 
langit dan bumi, (semua itu) sungguh, me- 
rupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang-orang yang mengerti. 

165. Dan di antara manusia ada orang yang 
menyembah tuhan selain Allah sebagai 
tandingan, yang mereka cintai seperti 
mencintai Allah. Adapun orang-orang yang 
beriman sangat besar cintanya kepada 
Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat 
zalim itu 57) melihat, ketika mereka melihat 
azab {pada hari Kiamat), bahwa kekuatan 
itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah 
sangat berat azab-Nya (niscaya mereka 
menyesal). 

166. (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti 
berlepas tangan dari orang-orang yang 
mengikuti, dan mereka melihat azab, dan 
(ketika) segala hubungan antara mereka ter- 
putus. 

167. Dan orang-orang yang mengikuti ber¬ 
kata, "Sekiranya kami mendapat kesem¬ 
patan (kembali ke dunia), tentu kami akan 
berlepas tangan dari mereka, sebagaimana 
mereka berlepas tangan dari kami. "Demi¬ 
kianlah Allah memperlihatkan kepada me¬ 
reka perbuatan mereka yang menjadi pe- 
nyesalan mereka. Dan mereka tidak akan ke 
luar dari api neraka. 

168. Wahai manusia! Makanlah dari (ma- 
kanan) yang halal dan baik yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu 
musuh yang nyata bagimu. 

169. Sesungguhnya (setan) itu hanya 
menyuruh kamu agar berbuat jahat dan 
keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu 
ketahui tentang Allah. 


AL-QUR’AN TEXT MESSAGE 


Al-Hafizh tbnu Hajar berkata, "penyerupaan 
malarkat terhadap seorang laki-laki ketika 
mendatangi Nabi Muhammad saw. tidak 
dapat diartikan bahwa malaikat Peru bah 
bentuk menjadi rupa manusia (iaki-lakt). 
Maksud dari itu adalah bahwasanya malaikat 
tampak seperti itu demi memudahkan 
lawan biearanya (Muhammad saw.) dalam 
menyerap wahyu yang disampaikan. 
Jadi, kadar kelebihan malaikat bukannya 
hlfang atau tiada untuk sementara waktu, 
melainkan hanya tidak dapat dilihat oleh 
orang yang melihatnya. Waiiahu a'lam * 


Orang yang zalim di sini ialah orang yang 
menyembah selain Allah. Maksudnya, ketika orang 
yang zalim tersebut melihat sesembahan mereka 
tidak memberikan manfaat sama sekali pada hari 
Kiamat, mereka pasti meyakini bahwa seluruh 
kekuatan hanya milik Allah. 






























































26 


2. Ai-BAQARAH 
(Sapi Betina) 



170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah/' 
mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti 
apa yang kami dapati pada nenek moyang 
kami (melakukannya)." Padahal, nenek 
moyang mereka itu tidak mengetahui apa 
pun, dan tidak mendapat petunjuk. 


171. Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang 
yang kafir adalah seperti (penggembala) yang 
meneriaki (binatang) yang tidak mendengar 
selain panggilan dan teriakan. {Mereka] tuli, 
bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. 


Makancm yang Halal dan yang Haram 

172. Wahai orang-orang yang beriman! 
Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami 
berikan kepada kamu dan bersyukurlah 
kepada Allah, jika kamu hanya menyembah 
kepada-Nya. 

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharam- 
kan atasmu bangkai, darah, daging babi, 
dan (daging) hewan yang disembelih 
dengan (menyebut nama) selain Allah. Teta- 
pi barangsiapa terpaksa (memakannya), 
bukan karena menginginkannya dan tidak 
(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang, 

174. Sungguh, orang-orang yang menyem- 
bunyikan apa yang telah diturunkan Allah, 
yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga 
murah, mereka hanya menelan api neraka 
ke dalam perutnya,^ 1 dan Allah tidak akan 
menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak 
akan menyucikan mereka. Mereka akan 
mendapat azab yang sangat pedih. 

175. Mereka itulah yang membeli kesesatan 
dengan petunjuk dan azab dengan 
ampunan. Maka alangkah beraninya mereka 
menentang api neraka! 

176. Yang demikian itu adalah karena Allah 
telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan 
(membawa) kebenaran, dan sesungguhnya 
orang-orang yang berselisih pahamtentang 
(kebenaran) Kitab itu, mereka dalam per- 
pecahanyangjauh. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Al-Hafizh Ibnu Hajar sesungguhnya telah 
menjelaskan bahwa wahyu memiliki banyak 
dimenst, antara lam dua hal berikut mi 
1 . Berkaitan dengan sifat ■ wahyu - rtu senditv 
Dalam hal ini, wahyu diturunkan seperti suara 
lebah, berupa btsikan yang langsung masuk 
ke dalam benak, berupa tlham, atau berupa 
mimpi, atau justru kalam Allah yang langsung 
diperdengarkan kepada . Nabi Muhammad 
sebagaimana terjadi dalam pertshwa Mikraj. 

2 Berkaitan dengan sifat pembawa wahyu, 
Dalam hal ini, pembawa wahyu .feeding 
datang sesuai dengan bentuk aslinya dengan 
memperlihatkan enam ratus sayapnya 
seperti telah diciptakan Allah swt # atau 
dengan memperlihatkan did tengah duduk 
di kursi antara langit dan bumi, atau dengan 
bentuknya yang menjuiang tinggi sampai 
menyentuh langit 

58) Makananyang dimakan berasal dari hasil menjual 
ayat-ayat yang diturunkan Allah, menyebabkan 
mereka masuk api neraka. 


— TT 7 - 77 — “iww "“ 

4&G31S q ? yiiMtijWi fell! 


alenhi me airanne 
atasnya apa yang 
kami dapati 

H 


nattabi'u bal qaiti 

kami tidak, mereka 

mengikuti tetapi berkata 


ma aqzalallahu (it)tabi’u lahumut qTla Wa $4 

apa yang Allah ikutilah kepada mereka dikata- dan 

turunkan kalian (musyrik& kafir) kan apabila 

vm : r : 


syai’aw IS ya'qiluna * aba’uhum kSna awalau ftbA enfl 

sesuatu tidak mengetahui bapak-bapak ada apakah bapak-bapak 

mereka 


awalau SbAunfl 

apakah bapak-bapak 

walaupun_kami 


AjSi & \& 


L&i S' 

yan‘iqu tail 
berteriak orang 

yang 


p,, i^u —. kama&alil -_ - , - 

berteriak orang seperti kafir orang-orang dan {170} dan tidak 

jang per umpamaan _ _yanc^ per ump a maan _ mendapat petunjuk 

{aya'qilun(a) fahum ‘umyuq ’bukmun etUmmem wa nida'a(n) du'a'aw ilia la yasma'u blmA 
tidak maka buta bisu luli dan panggi- melain- tidak kepada 



laZma Wa maSak' 
ang-orang dan 

yang perumpama 


wa la yahtadun(a) 
dan tidak 

mendapat petunjuk 


la ya'qilun(a) 
tidak 
mengerti 


fahum 

maka 

mereka 


’bukmun r-ummnm wa nida’a(n) du'a'aw 
bisu luli dan panggi- 

seruan Ian 


ilia 

melain- 

kan 


a yasma l 

tidak kepada 

menqerti mereka seruan lan Kan mendengar apa yana 

■piyjC \p\ g>\\ 9 

1 ma razaqnakum mintayyibati kulu amanu leilna Yaayyuhal 


miq tayyibati 
dari yang 
baik-baik 


I ma razaqnakum 
apa yang Kami 
rezekikan pada kalian 

“- •* ^ 

^ 14 9 

barrama Innama 

Dia meng- sungguh {172} 

haramkan hanyalah 


makanlah 

kalian 



ol3! 


iBlIna 

orang-orang 
yang _ 


Ya ayyuhal 

wahai (171) 


** • 

- 


ivyahu 

kepada- 

Nya 


kuqtum 

kalian 


oi 

ing lillahi 
jika kepada 
Allah 


w^ihykurfl 
dan bersyukurlah 
kalian 


- ;— 70 ir~ , > 

4rl i3— p ^ ' = L ^ £ ' 

bihi uhilla warns kiinyiri Wad dama maitata alalkumul 


bihi uhilla 

dengan- disembelih 

nya 

% 


wa m§ 
dan apa 
yang 


wa lahmal khinziri 
dan daging babi 


bangkai 


swSi 4^ 'J3 jutfj cr* 

innallaha ' faia isma wa ia ‘adin aaira baaiw {id)turra famanid iiiinmUjhlh 


innallaha 'alaihti) 

sungguh atasnya 

Allah 


' fa la isma 
maka tidak 
ada dosa 


A 


wa la ‘adiq 
dan tidak 
melampaui batas 


gaira bagiw 
tidak 

menginginkan 


(iQl)turra 

terpaksa 


famanid 
maka barang 
siapa 


9 *. 


6 




va\ n 


m§ aqzalallahu 
apayang 
diturunkan Allah 


yaktumQna 

menyembunyikan 


la£:no 

orang-orang 
yang 


Innal 

sungguh 


■ Wf f 
{173} 


^9 C 

rahlm(un) 

Maha 

Penyayang 


ligainllahli) 
kepada selain 
Allah 

giifuFW 

Maha 

Pengampun 




rna ya’kuluna 
tidaklah 
memakan 


ula’ika 
mereka itu 


qaUlan 

yang 

sedikit 


Samanang bihT 

(dengan) dengan- 

harga_nya 


wa yasytaruna 
dan mereka 
menjual 

wm 


minal kitabi 
dari kitab 


£===£/$ j j\l\\ 

• pmaI nirt IS til il/nlllmi iku nVti I I i 1 i i fF hi itl tnlhllTI 


qiydmatr 

kiamat 


yaumal 

(pada) 

hari 


wa l§ yukallimuhumullahu 
dan Allah tidak berbicara 
pada mereka 


nSra 

api 


Ulan 

melain- 

kan 


fi butunihim 
dalam perut 
mereka 


cs$\ dLjji @ >yj ri-^j jc^yyj 

laZIrasy Ull^ikal allm(un) ‘azabun wa fahum \ wa la yuzakkihim 

orang-orang mereka {174} yang azab dan bagi dan Dia tidak ^ 

yang " ■ """" 3 


Ula’ikal 

mereka 

itu 


a!Tm(un) 

yang 

fiedih 


wa lahum 
dan bagi 
mereka 


wa fa yuzakkihim 
dan Dia tidak 
menyucikan mereka 


di \jJM 


farr^ bil-magftrah(ti) 

maka dengan 

alangkah_ampunan 


wal 'a±§ba 
dan azab 


bil huda 
dengan 
petunjuk 


daldlata 

kesesatan 


(isy)tarawu^ 

membeli 


■-— w ¥» ^ 

kitaba nazzalal bt annallaha Zalika 'alan-nar(i) ' asbarahum 

Kitab telah karena demikian {175} di atas neraka sangat sabarnya 

menurunkan 


bt annallaha 
karena 
Allah 


Zalika 
demikian 
itu 


5 ^^4 !S^> 'S b 


ba'rd(in) 

yang 

jauh 










































































Surah Ke * 2 


Juz Ke - 2 


b^lJI 


TV 


’S^JrJ !& & ^ u-3 

wa lakinnal wal magribi masyriqi qibalal ' wujuhakum tuwatlQ aq Ultra Laisal 

akan dan barat timur kearah wajah-wajah kalian bahwa kebaikan bukan- 

tetapi 


masyriqi 

timur 

V* 


wujuhakum 
wajah-wajah 
kalian 


tuwallQ 

kalian 

hadapkan 


Laisal 

bukan- 

lah 


j/i\ A &\ 


wal kitabi 

dan kitab (kitab-kitab 
yang diturunkan-Nya) 


wal mala’ikati 
dan malaikat- 
malaikat 


akhiri 

akhir 


wal yaumil 
dan hari 


billahi 

kepada 


amana 

beriman 


man birra 
orang kebaikan 
yang 




wal yatama 
dan anak-anak 
yatim 


2awil qurb§ 
(kepada) karib kerabat 


iiStj 

wa aqamas 
dan 

mendirikan 




yang 

dicintainya 


mala 

harta 


d'j 

wa atal 
dan mem- 
berikan 

w 



wan-n^abiyyln(a) 
dan nabi-nabi 


wa fir-riqab(i) 
dan (untuk memerdeka- 
kan) hamba sahaya 


was sa’ilTna 
dan peminta- 
peminta 


wabnas sablli 
dan ibnu sabil 


wal masakTna 
dan orang-orang 
miskin 




<j!j 


‘ahadQ 

mereka 

berjanji 


ita 

apabila 


laiTna 
orang-orang 
yang 


ula’ikal 

mereka 

itu 


bi ’ahdihim 
pad a janji 
mereka 


wal mufuna 
dan orang-orang 
yang menepati 


& 

Ot 


■til 


zakah(ta) wa ataz 

zakat dan 

menunaikan 

w 



ba's(i) 

perang 


Jm J£\i\4 


wa filnal wad ^arra’i 
dan dan 

ketika kemelaratan 


fil ba’sa’i 
dalam kesempitan 


wa? sabiffna 
dan orang-orang 
yang sabar 


4^ \P\ 'S Q& ® ^ r 4 

kuttba amanu lazina Ya ayyuhal muttaqOn(a) numul wa"ula’ika ?adaqu 

diwajib- beriman orang-orang wahai Ji 771 orang-orang mereka dan mereka benar 

|^0 pj ^ ' winn ktari-il/uxi 1+1 ■ 


lazina 
orang-orang 
yang 


muttaqOn(a) 
orang-orang 
yang bertakwa 


wa"ula’ika 
dan mereka 
itu 


j 

iA/al linen hil ‘ahrli uial ‘ohrli i hil htirrl allium i fil mafia nicacn ' ( alailfi irmil 


wal uqsa bil ‘abdi wal ‘abdu 

dan dengan hamba dan hamba 

wanita sahaya sahaya 

w 


bil hurri 
dengan orang 


alhurru 

orang 

merdeka 


fil qatla 
dalam hal orang 
yang dibunuh 


qisasu 

qisas 


jfelj 

wa ada'un 
dan menri- 
bayar diat 






bil ma'rufi 
dengan cara 
yang baik 


fattiba'um 

maka 

ikutilah 


syai uq 
sesuatu 


9 1 


u- ' 




9 * 


9> * 

O* 


min akhThi 
dari 

saudaranya 

ll , 


lahu ‘ufiya faman bil uq$a 

pada- dimaaf- maka barang dengan 
nya kan siapa yang wanita 


* * * * 






(i')tada 

melampaui 

batas 

famani' wa rahmah(tun) 

maka barang dan rahmat 

siapa yang 

mir rabbikum 
dari Tuhanmu 

takhfffum zalika 

keringanan hal itu 

bi ibsan(in) 
dengan 
baik 

iEaihi 

kepada¬ 

nya 

17 

$ '' 

hayatuy 

kehidupan 

pj 

fil qisa?i 'Wa iakum 

dalam qisas dan bagi 

kalian 

/"*N 

m 

{178} 

tp 4-'^ 

allm(un) ‘azSbun 

yang azab 

pedih 

falahQ £a!ika 

maka itu 

bagi nya 

Juo 

• 

ba‘da 

setelah 


hadara 

telah 

datang 

H 


fy p& SP S' 44 I 

i£a ' ‘alikum Kutiba tattaqun(a) * la'allakum ^ albabi ya ulil 

apabila atas telah {179} bertakwa agar kalian akal wahai yang 

kalian 


tattaqun(a) 
telah {179} bertakwa 
diwajibkan 




wal aqrabTna 
dan para 
kerabat 


lil wSlidaini 
untuk kedua 
orang tua 


wa?iyyatu 

wasiat 


M ^ 15 ^ rr 9 

AjupKa Jjo 4J-L 0^3 


khairanil 

kebaikan 

(harta) 


taraka iq 
ia mening- jika 

gaikan 


mautu 

kematian 


abadakumu! 
(kepada) seorang 
dari kalian 


ma sami’ahu 
dia men- 
dengarnya 


ba‘da 

setelah 


baddaiahu 

meng- 

ubahnya 


Famam 

maka barang {180} 
siapa yang 


'alal-muttaqTn(a) 
atas orang- 
orang bertakwa 


haqqan 

kewa- 

jiban 




'alim(un) 

{181} Maha 

Mengetahui 


<$ gf till ZM S2i 


bi!-ma'ruf(i) 
dengan cara 
yang baik 

U IV 



ISmuhQ fa innama 

dosanya maka sung- 

guh hanyalah 


2, AI-BAQARAH 
CSapi Betina) 


27 




Pokok-pokok Kebojikan 


177, Kebajikan itu bukanlah menghadap- 
kan wajahmu ke arah timur dan ke barat, 
tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang 
yang beriman kepada Allah, hari akhir, 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi- 
nabi dan memberikan harta yang dicintai¬ 
nya kepada kerabat, anak yatim, orang- 
orang miskin, orang-orang yang dalam 
perjalanan (musafir), peminta-minta, dan 
untuk memerdekakan hamba sahaya, yang 
melaksanakan salat dan menunaikan zakat, 
orang-orang yang menepati janji apabila 
berjanji, dan orang yang sabar dalam 
kemelaratan, penderitaan dan pada masa 
peperangan. Mereka itulah orang-orang 
yang benar, dan mereka itulah orang-orang 
yang bertakwa. 


Qisas dan Hikmahnya 

178, Wahai orang-orang yang beriman! 
Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) 
qisas 59) berkenaan dengan orang yang 
dibunuh. Orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba sahaya dengan hamba 
sahaya, perempuan dengan perempuan. 
Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari 
saudaranya, hendaklah dia mengikutinya 
dengan baik, dan membayar diat (tebusan) 
kepadanya dengan baik (pula). Yang 
demikian itu adalah keringanan dan rahmat 
dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui 
batas setelah itu, maka ia akan mendapat 
azab yang sangat pedih. 


179. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) ke- 
hidupan bagimu, wahai orang-orang yang 
berakal, agar kamu bertakwa. 


Wasiat 


180. Diwajibkan atas kamu, apabila maut 
hendak menjemput seseorang di antara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, ber- 
wasiat untuk kedua orang tua dan karib 
kerabat dengan cara yang baik, 60 ^ (sebagai) 
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 

181. Barang siapa yang mengubahnya 
(wasiat itu), setelah mendengarnya, maka 
sesungguhnya dosanya hanya bagi orang 
yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Seluruh ayat AI-Qur an disampaikan kepada 
Nabi Muhammad saw. dalam keadaan sadar. 
Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan 
kepada beliau, sementara beliau tengah 
tertidur Pendapat mi sangat kuat didukung 
oteh dalil-dalil yang dfyakiru para ulama/ 
terutama ulama-ulama yang menekuni 
tatacara dfturutikannya wahyu. 


59) Qi?a$ ialah hukuman yang semisal dengan 
kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. 

60) Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh 
harta orang yang bewasiat. Ayat ini tidak berlaku untuk 
ahli waris karena sudah dinasakh (diganti hukumnya) 
dengan ayattentang waris (An-Nisa'(4): 11). 
























































28 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


182. Tetapi barang siapa yang khawatir 
bahwa pemberi wasiat {berlaku) berat 
sebelah atau berbuat salah, lalu dia men- 
damaikan 61) antara mereka, maka dia tidak 
berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

Puasa 

183. Wahai orang-orang yang beriman! 
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai- 
mana diwajibkan atas orang sebelum kamu 
agar kamu bertakwa, 

184. {Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka 
barang siapa yang di antara kamu sakit 
atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), 
maka (wajib mengganti) sebanyak hari 
(yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari 
yang lain. Dan bagi orang yang berat men- 
jalankannya, 62 * wajib membayar fidyah, 
yaitu memberi makan seorang miskin. 
Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan, 63 * maka itu lebih 
baik baginya, dan puasamu itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui. 

185. Bulan Ramadan adalah (bulan) 
yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penje- 
lasan-penjelasan mengenai petunjuk itu 
dan pembeda (antara yang benar dan 
yang batil). Karena itu, barangsiapa di 
antara kamu ada di bulan itu, maka ber- 
puasalah. Dan barangsiapa sakit atau 
dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), ma¬ 
ka (wajib menggantinya), sebanyak hari 
yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari 
yang lain. Allah menghendaki kemudahan 
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan 
bilangannya dan mengagungkan Allah atas 
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, 
agar kamu bersyukur. 

186. Dan apabila hamba-hamba-Ku berta- 
nya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, 
maka sesungguhnya Aku dekat. Aku 
kabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah 
mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan 
beriman kepada-Ku, agar mereka memper- 
oleh kebenaran. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Sefuruh ayat Al-Qur'an termasuk dalam istilah 
terkenai di kalangan para ulama spestaiis 
limy wahyu sebagai M aPwafryu aliatiyyu" (wahyu 
- yang sarigat jeias). Sebagaimana dt dalam Ai~ 
Qur'an, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan 
ketika Nabi saw. sedang tidur, begitu juga tidak 
ada satu ayat pun yang diturunkan meiaiui ilham 
yang langsung dlmasukkan ke dalam hati, Ayat- 
ayat Ai-Qur'an juga merupakan ilmu-iimu pasti 
yang tidak ; mungkin diragukan atau dibiaskan 
kebenarannya. Allah swt, menurunkan Al-Qur'an 
meiafui interaksi iaiigsung dengan -Nabi saw. ttemi. 
semakin memberikan keyakinan atas kebenaran 
(knipelasan isi dan maknanya. 

61) Mendamaikan ialah menyuruh orang yang 
berwasiat berlaku adil dalam berwasiat sesuai dengan 
batas-batas yang ditentukan syara'(ketentuan agama) 

62) Orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang 
yang hamil atau menyusui. 

63) Memberi makan kepada lebih dari seorang miskin 
untuksatu hari. 



• s \ * i< \#? { < | 9 y 9 < S' *^ 

n-r^. cH* W I—^ c fybt Q** 

, . ) . r : 'C;— mnrln l/hofc C , 


fala tema kainahum fa aslaha iSmaq au janafan 

maka tidak di antara lalu ia men- berbuat atau kesalahan 

ada dosa mereka damaikan dosa 

- w 


mim mils in 
dari pemberi 
wasiat 


khafa Famm 

khawatir maka barang 
siapa yang 


1 1 - -^ W 7 — P WV " , W a " 

t jy*- ^ 


amanu lamina Ya ayyuhal 

beriman orang-orang Wahai n g2} 

yang 


. fni p , 

'la'aiiakum * mina aablikum ‘alal iazma kutiba kama siyamu aiaikumus 


rahiim(un) gafurur innallaha 'atHlhtfj 

Maha Maha sesungguhnya atasnyj 

Penyayang_Pengampun_Allah 


ming qablikum 
sebelum kalian 


(I 


‘alal iazma 
atas orang-orang 
yang 


i4*J -Sh S3 oy m '*$m 

maffda'n Avnokum kSna famang ma‘dadat(in) AyySmam CattaqQhfy} 

- - ’ 1 yang tertentu ™ 1 —^ 

n 


kutiba kama * siyamu 

diwajibkan sebagai- berpuasa 
mana 

H 


‘aiaikumus 
atas kalian 


* 


diantara 

kalian 


maka barang 
siapa yang 


beberapa (1 83} 
hari 


bertakwa 


.'<* * £ < < < * \" .< 


wa ‘alal lazTna 
dan (wajib) atas 
orang-orang yang 

— W 


ukhar(a) 
yang lain 


min ayyamin 
pada hari-hari 


fa'iddatum 
maka sejumlah 


‘ala safariq au 

dalam atau 

perjalanan 

i at - j 

% * * . « 9 't 9 \> 


^ flrli/ohm wntinfiriohn 


fahuwa khairaq tatawwa'a famaq miskin (in) 

maka dia kebaikan menger- maka barang seorang miskin 
ia kan siapa yang 


ta'amu 

memberi 

makan 


fidyatuq 

fidyah 


/w 

* V Ai i 

m 


{184} 


yutiqunahu 

mereka berat 
menjalan kannya 


<!> ?i •; -\' < i 

o\ p ^-C3LI O'J 4J 

ta'lamun(a) kuritum ing ' lakum khairu! ta$umu wa aq lah(u 

t1841 mengetahui kaiian jika bagi lebih kalian dan bagi- 

1 * kalian baik berpuasa bahwa nya^ 




lah(u) khalmi 

bagi- lebih 

nya _ baik 


usSi i 0 


linnasi 

bagi manusia 


hudal 

sebagai 

petunjuk 


qur’Snu flbil uqzila la2T 

Al-Qur'an di dalamnya diturunkan yang 


ramadSnal Syahrti 

Ramadhan bulan 


Tflii pi V ^ 


syahra mingkumusy syahida famaq 

bulan dari kalian menyaksikan maka barang 

siapa yang 

W 


wal-furqan(i) 
dan Furqan 


minat huda 
dari petunjuk 


wa oayymjihp 
dan 

penjelasan 


o JLaS 

fa'iddatum 
maka sejumlah 


< ^ \s .< t < * ^ < i <. 

J' o 


yj 




‘ala safariq 
dalam 
perjalanan 


marT^an 

sakit 


k3na 

dia 


wa mang falya$umh(u) 

dan barang maka hendaklah 
siapa yang ia ber puasa 


ijps JJ$i 

uro 1^ uiirTHn v/i icm ’ KtUnmnI Ul irTHi llldhll 


wa ta yurTdu 
dan tidak 
menghendaki 


yusra 

kemudahan 


bikumul 
bagi kalian 


yundullahu 

Allah 

menghendaki 



-,Li\ ^ 


‘afS m§ 
atas apa yang 


wa titukabbirullSha 
dan hendaklah 
mengagungkan Allah 


‘iddata 

hitungan 


wa litukmiiul 
dan agar kalian 
mencukupkan 


kesukaran 


iso & 

** iikijr .n'nlnl/n VA/qI^S tirftn(al ^ wa l?l‘allplk[ im ' tlAdfiklini 

>eri pe- 
ia kaliai 

u* 


‘ibadT sa’aiaka Wa i±a ’ tasykurun(a) 1 wa la'allakum 1 badflhum 

hamba-hamba- bertanya dan {185} kalian bersyukur dan agar kalian Dia memberi pe-^ 

Ku kepadamu apabila 



iSi gull 


^->>^ 9> \"\ *s r* \ 9 'ill 

V 3 rsvudun(a) ’ la'allahum bi wal yu’minu n falyastajTou 



da'watad 

permo¬ 

honan 


n 

56 

fa innT 
maka sung¬ 
guh Aku 


tunjuk pada kaljar^ 


annf 

tentang 

Aku 


agar mereka kepada-Ku 


yu r 

dan hendaklah kepada-Ku 
mereka beriman 


maka henaakiah 
mereka memenuhi 



































































mv w o - 

JQ fr itfi ^ 33 ILA & 

libasul hunna ilS nisS’ikum rafagu siydmir lailatas lakum Uhilla 

pakaian 


hunna 

mereka 


i!S nisS’ikum 
kepada istri- 
istri kalian 


rafasu 

bercampur 


siydmir 
(waktu) 
berpuasa 

r ^ 


lailatas 
pa da 

malam hari 


lakum Ubilla 

bagi kalian di ha- 

lalkan 


^ X I J-U r -b 

takhtanQna kuritum * annakum 'aiimalldhu lahunn(s) lib§sul 'waarjtum 'lakum 

tidakdapat kalian bahwasanya Allah bagi pakaian dan bagi 

kalian 


takhtanQna 
tidak dapat 
menahan 

V* “ 


basyirO hunna 
campurilah 
mereka 


'alimall§hu 
Allah 
mengetahui 


lahunn(s) 

bagi 

mereka 


'waarjtum 'lakum 

dan bagi 

kalian kalian 


far ana 
maka 
sekarang 


* ‘angkum 
dari kalian 


dan Dia 
memaafkan 


maka Dia 
mengampuni 


i anfusakum 
diri kalian sendiri 

i»r 


hr i irvii 11 h'iffn y /tm nm Lfi iltt lnl/i mi wirt U, J-^ 


lakumul yatabayyana patta 
bagi jelas sehingga 

kalian 

w 

» * 


wasyrabu wa kulQ 

dan minumlah dan makanlah 
kalian kalian 

w 


lakum 

bagi 

kalian 


ma kataballahu 
apa yang Allah telah 
menetapkan 

!•! 


wabtagu 
dan carilah 
oleh kalian 


M \J4 « “j&it >pi\ jgji 

slyama atimmus Summa ^minahfajri aswadi minal khaifil abyadu khaiful 

puasa sempurna- kemu- darifajar hitam dari benang putih benang 

kanlah dian 

is 'h 44' jl 


fil-masajid(i) 

di dalam 
masjid-masjid 


‘akifuna 
orang-orang 
yang i'tikaf 


wa arjtum 
dan kalian 


wa l§ tubasyirQhunna 
dan jangan kalian 
campuri mereka 

~W 


iial-lail(i) 
sampai malam 


V 

SyStihT 

ayat- 

ayat-Nya 


yubayyinullShu 
Allah menerangkan 




kaSSlika 

demikianlah 


falS taqrabuhS 
maka janganlah kalian 
mendekatinya 


budQdullShi 
batas-batas Allah 


tilka 

itulah 




bainakum amwSlakum 
diantara harta-harta 

kalian kalian 

u 


Wa la ta’kulQ 
dan janganlah 
kalian memakan 


{187} 


yattaqun(a) 

bertakwa 


la’allahum 

supaya 

mereka 


linnasi 

kepada 

manusia 


i|j 5&-t=} ^=dUi ” jwi 


fariqam 

sebagian 


Mta’kulQ 
supaya kalian 
memakan 


ilal hukkdrni 
kepada hakim 


wa tudlQ bihS 
dan kalian 
membawanya 


bil bSfili 
dengan batil 


Yas’aIGnaka 
mereka bertanya 
kepadamu 


{188} 


n 


ta'iamun(a) 

mengetahui 


wa anturn 

dan kalian 


bil i&mi 
dengan dosa 


n§si 

manusia 


min amwaltn 
dari harta-harta 


¥ sZj J&, & & "iU'^v 

blrru walaisal wal haiiiii linnQsi mawSqTtu hiya qul 'anil-ahillah(ti) 

kebaikan dan ’ ^ar, bagi manusia tanda-tanda dia kata- tentang 

bukanlah 


wal PajjlTl 
dan haji 


mawSqTtu 
tanda-tanda 
waktu tertentu 


qul 

kata- 

kanlah 


'anil-ahillah(ti) 

tentang 
bulan sabit 


P > ^ 
«* •• 

(it)taqS 

bertakwa 


t <? V& & ijfeoL 


manit 

siapa 

yang 


birra 

kebaikan 


wa lakinnal 
akan tetapi 


mlq zuhurihs 
dari belakangnya 


buyQta 

rumah-rumah 




bi an ta'tul 
dengan cara kalian 
mendatangi 






la'allakum 
agar kalian 


yuqStilQnakum 

memerangi 

kalian 


wattaquIlSha 
dan bertakwalah 
kalian kepada Allah 


min abwibihS 
dari 

pintu-pintunya 


buyQta 

rumah-rumah 


lazTna 
orang-orang 
yang 


ft sabTiillShil 
di jalan Allah 



8 

Wa q§tilu 
dan perangilah 
kalian 

{189} 


wa’tul 

masuklah 

kalian 


0^3>uU> 

tuflihun(a) 
beruntung 


^ »>41 


{190} 


mu'tadin(a) 
orang-orang yang 
melampaui batas 






innallSha wa la ta'tadQ 

sesungguhnya dan janganlah kalian 

Allah melampaui batas 

Mjtfd Sll j,H ilitwtfltah 
rwuiri^lt 


T tq” 

(SapfBetina) [ Zy 

187. Dihalalkan bagimu pada malam hari 
puasa bercampur dengan istrimu. Mereka 
adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah 
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui, 
bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu 
sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan 
memaafkanmu. Maka sekarang campurilah 
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan 
Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga 
jelas bagimu (perbedaan) antara benang 
putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ke- 
mudian sempurnakanlah puasa sampai 
(datang) malam. Tetapi jangan kamu 
campuri mereka, ketika kamu beritikaf 7 " 1 
dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, 
maka janganlah kamu mendekatinya. Demi¬ 
kianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia, agar mereka bertakwa. 


Asbabun Nuzuf ayat 187 


Umai bm Khatthab menggauli istrmya setelah 
tidur, kemudian datang kepada Rasulullah Saw dan 
mencentakan hal itu, maka turunlah ayat mi. 

188. Dan janganlah kamu makan harta di 
antara kamu dengan jalan yang batil, dan 
(janganlah) kamu menyuap dengan harta 
itu kepada para hakim, dengan maksud agar 
kamu dapat memakan sebagian harta orang 
lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu 
mengetahui. 

Berjihad dengan jiwa dan harta di Jalan Allah 
swt. 

189. Mereka bertanya kepadamu (Muham¬ 
mad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu 
adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan 
(ibadah) haji."Dan bukanlah suatu kebajikan 
jika memasuki rumah dari atasnya, 65 ^ tetapi 
kebajikan adalah (kebajikan) orang yang 
bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari 
pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu beruntung. 


Asbabun 3Nuxu! ayat lifQ 


Dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang bertanya 
kepada Rasulullah Saw tentang bulan sabit, lalu 
turun ayat mt. (HR. Ibnu Abi Hatiml 

190. Dan perangilah di jalan Allah orang- 
orang yang memerangi kamu, tetapi jangan 
melampaui batas. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui 
batas. 


64} Itikaf ialah berada dalam masjid dengan niat 
beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 

65) Pada masa jahiliyah, orang yang berihram pada 
waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang, 
bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para 
sahabat kepada Rasullulah saw,, sehingga turunlah 
ayat ini. 


































































m 


2.AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


191. Dan bunuhlah mereka di mana kamu 
temui mereka, dan usirlah mereka dari mana 
mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah 66} 
itu lebih kejam daripada pembunuhan. 
Dan janganlah kamu perangi mereka di 
Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi 
kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi 
kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah 
balasan bagi orang kafir. 

192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sung- 
guh, Allah Maha Pengampun, Maha Penya- 
yang. 

193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak 
ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah 
semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada 
(lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang- 
orang zalim. 

194. Bulan haram dengan bulan haram, 67 ) dan 
(terhadap) sesuatu yang dihormatf berla- 
ku (hukum) qi$as. Oleh sebab itu siapa yang 
menyerang kamu, maka seranglah dia setim- 
pal dengan serangannya terhadap kamu. Ber- 
takwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah beserta orang-orang yang bertakwa. 

195. Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, 
dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke 
dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat baik. 


Asbabun Nuzul ayat 195 


Dan Hudzaifah bahwa ayat mi turtm tentang 
nafakah. (HR Bukhari) 


Haji 

196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 
umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terke- 
pung (oleh musuh), maka (sembelihlah) 
hadyu m yang mudah didapat, dan jangan 
kamu mencukur (rambut) kepalamu, sebelum 
hadyu sampai di tempat penyembelihannya 
Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), 
maka dia wajib ber fidyah, yaitu berpuasa, 
bersedekah atau berkurban. Apabila kamu 
dalam keadaan aman, maka barang siapa 
mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib 
menyembelih) hadyu yang mudah didapat. 
Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka 
dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) 
haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu 
seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi 
orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) 
disekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras 
hukuman-Nya. 


Asbabun Nuzul ayat 196 


Dari Shafwan bm Umayyah bahwa ada seorang 
laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan 
berkata, '’Bagaimana engkau menyuruhkti dalam 
umrahku wahai Rasulullah?’ 1 Lalu turun ayat mi dan 
Rasulullah Saw. bersabda, ’’Mana yang bertanya?” 
Orang tadi menjawab, ”lm saya di smi” Rasulullah 
Saw bersabda, ’’Lepaskan bajumu, kemudian 
roandi dan sikat gigi semampumu, apa yang kamu 
lakukan dalam haji maka lakukan dalam umrah ” 
(HR. Ibnu Abi Hatim) 



66) Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir 
sahabat dari kampung halamannya, merampas narta 
dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang 
beragama. 

67) Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang 
sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka 
diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. 
69j Maksudnya antara lain ialah bulan haram (bulan, 
Zulkaidah, Zulhijah, Muharram dan Rajab), tanah haram 
(Mekah) dan ihram. 

.. . ——li pengganti 

slkan) atau 

___ __ ig terlarang 

mengerjakannya di dalam iba3ah haji 


pky&to 


akhrajukum 

mereka 

mentjusir kalian 


min haisu 
dimana saja 


wa akhrijOhum 
dan usirlah 
mereka 


saqiftumuhum 
kalian jumpai 
mereka 



! !5 

VVaqtyOhion 
dan bunuhlah 
mereka 



r 


j ail 

‘inHcl nraciirlil hflrami * ta tUaStilOhum minal-Ciatl(i) 'fivAUrtii 


‘igdal masjidil harami 
di Masjidil Haram 


wa la tuqatiluhum 
dan janganlah kalian 
memerangi mereka 


minal-qatl(i) 

dari 

pembunuhan 


asyaddu 

lebih 

keras 


i s &S 6$ a 

inin kafirin(a) jaza’u! kaiSlika 'faqtuluhum 'qatalukum fa ing fihffl 

aka nnii orang-orang balasan demikianlah maka perangilah mereka me- maka didalam 
ka liyij yang kafir mereka merangi kalian jika nya 


la takuna 
tidak ada lagi 


hatta 

hingga 


-Vi O 

! Wa qatiluhum 
dan perangilah {192} 
mereka 


>< 




fa ing flhO) 
maka didalam- 
jika nya 


rab'm(un) 

Maha 

Penyayang 


gsfurur 

Maha 

Pengampun 


fa irinaflsha 
maka sung¬ 
guh Allah 


ffih j$r : uj&z -h 5?' 4*A® 

haramu Asysyahrul 'alaz-zalimln(a) ilia fala ‘udwana (iri)tahau fa inin lillah(i) 

haram bulan {193} atas orang-orang kecuali maka tidak ada mereka n)aka agama 


'alaz-zalimln(a) 
atas orang-orang 
yang zalim 


fala ‘udwana 
maka tidak ada 
permusuhan 


(irj)tahau 

mereka 

berhenti 


fa iniq 
maka 
jika 


lillah(i) tftnu 
bagi agama 
Allah 


aAc> jyJuxta (JJCA\ ^ 

^a~ihi fa‘tad u ' ‘aiaikum (i‘)tadS famani 1 qi?as(un) wal hurumatu hargmi htev syahhi 

atasnya maka seranglah atas kalian menyerang maka barang qisas dan sesuatu haram dengan 

7 kalian siana vana vanq dihormati bulan 


(i‘)tad§ 
menyerang maka barang 
siapa yang 


dan sesuatu 
yang dihormati 




ma'al-muttaqTn(a) 
bersama orang-orang 
yang bertakwa 


annallaha 
bahwasanya 
Allah 


wa'lamu 
dan ketahuilah 
kalian 


wattaqullaha 
dan bertakwalah 
kalian kepada Allah 


‘aiaikum 
atas kalian 


ma'tads 
apa yang ia 
menyerang 


bi miSli 
dengan (mela- 
kukan) seperti 


\$£\j ■§ 


wa ahsinu 
dan berbuat 
baiklah kalian 


ilat-tahlukah(ti) 
kepada 
kebinasaan 


bi aidTkum 
dengan 
tangan kalian 


wa la tuiqu 
dan janganlah 
kalian jatuhkan 


fi sabTlillahi 
di jalan Allah 


Wa anfiqu 
dan berinfaklah {194} 
kalian 


——- - —k 

\j4\J 


lillah(i) 

karena 

Allah 


wal ‘umrata 
dan umrah 


bajja 

haji 


Wa atimmul 
dan sempurna¬ 
kanlah kalian 


{195} 


mubsinin(a) 
orang-orang yang 
berbuat baik 


yupTbbul 

menyukai 


innBftflht 
sesungguh- 
nya Allah 




y. gnu 


s * 


£:iu 


hatta 

hingga 


ru’usakum 
(rambut) kepala 
kalian 


wa la tahliqQ 
dan janganlah 
kalian mencukur 


minal-hsdy(i) 
dari binatang 
kurban 


famastaisara 
maka apa yang 
mudah didapat 


UV>I ,H 11 y 


u «* 


(OiH 

* uh$irtum 
kalian 
terkepung 

- w 


fafidyatum mir ra’sihT 

maka bayar- dari 

lah fidyah kepalanya 


a2am 

gang¬ 

guan 


4* 

)> 

bihT au 
dengan- atau 
nya 


u martclan Imingk'um kana famang mahillah(O) 


di antara 
kalian 


ilal pajji 
kemudian 
berhaji 


bll ‘umrafi 
(yaitu) dengan 
berumrah 


.... tff . .1 __ t 311 min clwamin 


dan barang terripat pe- dari bina- 
siapa yang nyembelihan tang kurban 


tamatta‘a 
ingin 
bertamattu' 


fa map 

maka sia¬ 
pa yang 


amirjtum fa i&5 
kalian maka 
aman apabila 

M 


au nusuk(in) 

atau 

berkurban 


$adaqatin au 

bersedekah atau 


min $iyamin 
dengan 
berpuasa 


(.1-7 if - (•!;——r» 

m & 0 & H. P & 

wa sab'afin fil hajji ayyamin §al§Sati Va^iySmu yajtd lam famal minal : hady(t) 
q an di dalam hari tiga maka (wajib) dapat tidak maka dari binatang 

tujuh 


fil bajji 

di dalam 
haji 


iasiySmu 
maka (wajib) 
berpuasa 


fam famal 
tidak maka 

siapa yang 


minal-hady(i) 
dari binatang 
kurban 


fam Sstai sara 
maka apa yang 
mudah didapat 


^hSdiril ahluhO yakun lam limal ±§lika kamilah(tun) ‘asyaratung tilka raja'tum Ltfl 

penduduk keluar- ada tidak bagi orang demikian yang sepuluh itulah kahan 

g an y a wann Itu <:pmniirna kembali blia 


'lam limal ±§lika kamilah(tun) ‘asyaratung tilka 
tidak bagi orang demikian yang sepuluh itulah 

yang itu sempurna 


t 



wattaqullaha 
dan bertakwalah 
kalian kepada Allah 


masjidil-haram(i) 
Masjidil Haram 


jJjlS 'Ajillo'* 

" • — --am(i) 

ram 

JF* 1 * 


► Oatqiiliih 


0“JB 



MIMM MtuMmUl 








































































































| Surah Ke -2 H 

_ 


_ S 

JuzKe-2 Ilk. 


i - Jp 




- IF 

■> ALRAAAD&U 


\imsM 

r i 

l r i 



4. nrDnyHKnn 

(Sapi Betina) 

31 


3 


; T \ fi * ? i ^ ” $ >*< *" *f 

ti*A)^W £>■' ^ • j 4 t $. (J^A £>*-• jhJ-^I 0f“ 


fala rafada hajja 

maka janganlah haji 

berkata jorok 


fihinhal farada famaq 

di dalamnya menetapkan maka barang 
siapa yang 

~- „«<■! 

9 S 


ma'lumat(un) 
yang dimaklumi 


asyhurum At hajju 
(pa da) haji 

bulan-bulan 


J^lyt \%jZ Uj 


min khairiy 
dari kebaikan 


tafalu 
kalian kerjakan 


.;>-V 

oyj\j 

wat taquni 
dan bertakwalah 
kepada-Ku 


~wr 


dan apa 
yang 


fii-hajj(i) 
dalam berhaji 


wa la jidala 
danjangan 
bertengkar 


wa IS fusQqa 
dan jangan 
berbuatfasik 


. ^.1 * 9 * 


yyjy- Clj\$ b^jj —»j 


taqwa 

takwa 




an junShun 

bahwa dosa 


TT 


khairaz zadit 
sebaik-baik 
bekal 

fa inna 
maka sesung- 
guhnya 

wa tazawwadu 
dan berbekallah 
kalian 

ya'iamhullah(u) 
niscaya Allah 
mengetahuinya 

» A, 

(* 

^ 9 

lHH 


Lt 

wOVI 

s* 

JjU 

'alaikum 

Laisu 

^ albab(i) 

yd u!il 

atas kalian 

tidaklah 

{197} 

akal 

wahai orang-orang 
yang mempunyai 


afadtum 
kalian telah 
bertolak 


vx - . ra 

* << r* * < ^-9 K » <9 * *< 

j2&\ 1A-i p ^_^a3 


l»> S' 9 S' 


fa tea 
maka 
apabila 


mir rabbikum 
dariTuhan kalian 


fad lam 
karunia 





'ir|dal-rnasy'aril barami 
di sisi Masy'arii Haram 


faikurullaha 
maka berdzikirlah 
kalian kepada Allah 



1 ** 9 0> 

ming qabhhT 
sebelumnya 


9 >* > 



tL 


9 ^ 


> ^ 


hadSkum 
Dia telah memberi 
petunjuk kepada kalian 


afidsm 
telah bertolak 


min ftaidu 
dari tempat 


affdu 

bertolaklah 

kalian 


£umma 

kemudian 


*ir 

kama 

sebagai- 

mana 

cv 


> 


T\s 


wat kuruhu 
dan berdzikirlah 
kalian kepada-Nya 


J>pi ii50 8 cJ 

{198} 


daiiin(a) 
orang-orang 
yang sesat 


laminad 

benar-benar 

termasuk 

n 


S &\dJi 

rahTmlnnl aafurur innpllShfl wa^tanfirullahfa) nA-iu 


rahTm(un) 
{199} Maha 

Penyayang 


gafurur 

Maha 

Pengampun 




kaiikrikum fa^kurullSha 

sebagaimana kalian maka berdzikirlah 

menyebut-nyebut kalian kepada Allah 



wastagfirullah(a) 
dan mohon ampunlah 
kalian kepada-Nya 

M 




manasikakum 
ibadah haji kalian 



nfitm 

manusia 


** 

Fa tea 
Apabila 



j\ 

zikra(n) asySdda au * SbS’akum 

dzikir lebih banyak atau bapak-bapak 

kalian 


atau 

war 


1^10 $ Uj lS;i SJ? 

fil dkhirati lahu wa m§ fid dun-ya dtina rabbana yaqOlu 

diakhirat baainva dantidak didunia berilah YaTuhan berkata 

ada 


dtina 

berilah 

kami 


rabbana 

YaTuhan 

kami 


^*^4 2?j Sj& O* ^ 

{ 200 } 


fid dun-yS 
di dunia 


SttnS rabbanS yaqOlu may Wa minhum 

berilah YaTuhan berkata (ada) orang dan diantara 

kami kami yang mereka 


min khalaq(in) 
dari bagian 


•3 £\ C#L 

Un a » f Kin nLkMnfi ^ •»-» v 


naiHi) 

{201} neraka 


a±Sban 
(dari) azab 


wa qtna 

dan peiha- 
ralah kami 


hasanatsw 

kebaikan 


wa fii akhirati 
dan di akhirat 


^ ** . 7 Z T ** li ; “ “ w 


hisab(i) 

{202} perhitungan-Nya 



mimma 
dari apa 
yang 


na$Tbum 

bagian 


iahum 

bagi 
mereka 

fktartri tui: miTnfjiittl 

Atatld Sifd 


Qnfrj.Ti.nl > 

fir 



UlS’ika 

mereka 

itu 


197. (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan 
yang telah dimaklumi. 1 Siapa yang me- 
ngerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bu¬ 
lan) itu, maka janganlah dia berkata jorok 
(rofas), 7 ' 1 ^ berbuat maksiat dan bertengkar 
dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang 
baik yang kamu kerjakan, Allah menge- 
tahuinya. Bawalah bekal, karena sesung- 
guhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan 
bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang 
yang mempunyai akal sehat! 


Asbabun Nuzul ayat 197 


Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang Yaman selalu 
menunaikan ibadah haji dengan tanpa membawa 
bekal. Mereka berkata, kami bertawakal (berserah 
diri) kepada Allah Atas dasar itulah Allah menu- 
runkan ayat mi (HR. Bukhari) 

198. Bukanlah suatu dosa bagirmu mencari 
karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu 
bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada 
Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah ke- 
pada-Nya sebagaimana Dia telah memberi 
petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya 
kamu benar-benar termasuk orang yang ti- 
dak tahu. 


Asbabun Nuzul ayat 198 


Dari Sufyan bin 'Uyamah bahwa setelah Islam 
datang mereka menganggap berdosa apabila 
berdagang di musim haji. Lalu kaum mushmin 
bertanya kepada Rasulullah Saw tentang itu, maka 
Allah Swt menurunkan ayat mi.(HR Bukhari) 


199. Kemudian bertolaklah kamu dari 
tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan 
mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Asbabun Nuzul ayat 199 


Dari Aisyah Ra bahwa orang Quraisy dan orang 
yang agamanya menyerupai agama orang Quraisy 
wukuf di Muzdalifah, dan seluruh orang Arab 
wukuf di Atafah. Setelah Islam datang Allah Swt. 
menyuruh Nabi Muhammad Saw. agar mendatangi 
Arafah dan wukuf di sana dan melakukan thawaf 
ifadhah, oleh karena itu turu-n ayat ini .(HR. Bukhari) 


200. Apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, 
sebagaimana kamu menyebut-nyebut ne- 
nek moyang kamu, 72 > bahkan berzikirlah 
lebih dari itu. Maka di antara manusia ada 
orang berdoa, "YaTuhan Kami, berilah kami 
(kebaikan) di dunia, "dan di akhirat dia tidak 
memperoleh bagian apa pun. 

201. Dan di antara mereka ada orang ber¬ 
doa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan 
di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindun- 
gilah kami dari azab neraka." 

202. Mereka itulah yang memperoleh ba¬ 
gian dari apa yang telah mereka kerjakan, 
dan Allah Maha cepat perhitungan-Nya. 


70) lalah bulan Syawai Zulkaidah dan Zulhijah. 

71) Jorok ( rafas ) artinya mengeluarkan perkataan 
yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak 
senonoh, atau hubungan seksua!. 

72) Kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah setelah 
menunaikan haji mengagungkan kebesaran nenek- 
moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan, kebiasaan 
tersebut diganti dengan zikir kepada Allah. 
























































€ 


32 


2. At-BAQARAH 
(Sapi Botina) 


203. Dan berzikirlah kepada Allah pada 
hari yang telah ditentukan jumlahnya. 73 - 1 
Barang siapa mempercepat (meninggalkan 
Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa 
baginya. Dan barang siapa mengakhirkan- 
nya, tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) 
bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu 
akan dikumpulkan-Nya. 

Perbuatan Orang-orang Munafik 

204. Dan di antara manusia ada yang pem- 
bicaraannya tentang kehidupan dunia 
mengagumkan engkau (Muhammad), dan 
dia bersaksi kepada Allah mengenai isi ha- 
tinya, padahal dia adalah penentang yang 
paling keras. 

205. Dan apabila dia berpaling (dari eng¬ 
kau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan 
di bumi, serta merusaktanam-tanaman dan 
ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusa¬ 
kan. 

206. Dan apabila dikatakan kepadanya, 
"Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah ke- 
sombongannya untuk berbuat dosa. Maka 
pantaslah baginya neraka Jahanam, dan sung- 
guh (Jahanam itu) tempat tinggal yang ter- 
buruk. 

207. Dan di antara manusia ada orang 
yang mengorbankan dirinya untuk mencari 
keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun 
kepada hamba-hamba-Nya. 


Asbabun Nuzul ayat 204-207 


Dan Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun pada beberapa 
orang munafik yang membicarakan Khubaib 
dan sahabatnya yang terbunuh di Raji’ Mereka 
menghmanya, maka Allah Swt menurunkan ayat 
yang mencela orang-orang munafik dan memuji 
Khubaib dan sahabatnya. (Ibnu Katsir) 


208. Wahai orang-orang yang beriman! Ma- 
suklah ke dalam Islam secara keseluruhan, 
dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah 
setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagi- 
mu. 

209. Tetapi jika kamu tergelincir setelah 
bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, 
ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Ma- 
habijaksana. 

210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu 
kecuali datangnya (azab) Allah bersama 
malaikat dalam naungan awan, sedangkan 
perkara (mereka) telah diputuskan. Dan ke¬ 
pada Allah-lah segala perkara dikembalikan. 



. . _ _v rr_\Afcr3rlf'i in litaho 


ta’ajjala famaq ma*dudat(in) 

mempercepat maka barang yang terbilang 

(mabit di Mina) siapa yan ^- 


fi ayyamim 
pada hari-harl 


Wa±kuruifaha 
dan berdzikirlah 
kalian kepada Allah 

- 1 7M - 


mabit di Mina) siapa yang _- O - -^- - 'teP -—--~ 

J6\ Cyi 0*J A 

(itltaaS limanit alaihi faiaiSma ta'akhkhara waman ‘alaih(i) 1 faBiSma fiyaumaini 

pijiaqa -Kanina maka tidak dalamduahari 

ada dosa 


bertakwa bad orang baginya maka tidak mengakhirkan dan barang baginya 

yan g_ _ada dosa (m abi t di Mina) si^a^ang 


@ && *4i 

'^ P ' tubsyarun(a) itaIN 1 annakum .ZSS&t! 

dikumpulkan 


{203} 


ilaihi 
kepada-Nya 


annakum 

bahwasanya 

kalian 


wa'lamu 
dan ketahuilah 
kalian 


GjJI 


warcaqulUha 
dan bertakwalah 
kalian kepada Allah 

—fi- 


wa yusyhidullaha 
dan ia bersaksi 
kepada Allah 


dun-ya 

dun' 


fit hayatid qauluhu 

dalam kehidupan ucapan- 

nya 


3- <J 


yu'jibuka may Wa minan nasi 

menarik (ada) orang dandiantara 
hatimu yang manusia 


j'j m 3 && 35t % e £ 

tawalla Wa \ta khisam(i) alladdu! wa huwa ft qalbihl ma 

i berpaling dan {204} penentang paling dan dia dihatinya apa atas 


sa'a tawalla Wa lia 

ia berjalan ia berpaling dan 
apabila 

sa 


4s \Ji\j SZ& dx&j J0\4 

dlnAlSh ffinatang tanam- dr^mei^k didHamnya untEembuat dib“mi 

ternak 


har&a 

tanam- 

tanaman 


frha liyufsida 

di dalamnya untuk membuat 
kerusakan 

M 


\U\ mi & \% 3 ZM 

** ** 00f .. ^ 1= w. .1 


‘izzatu akhazathul (it)aqillaha lahut qlla Wa iza 

kesombongan bangkitlah bertakwalah kepa- di- dan 

dalam dirinva kepada Allah danya katakan apabila 

—-— M 


{205} 


fasad(a) 

kerusakan 


Wa minan nasi mihad(u) wa iabi’sal 'jahannam(u) fahasbuhu bi\ 


la yutybbul 
tidak 
menyukai 


Wa minan nasi 
dan diantara 
manusia 


mihad(u) wa iabi’sal 'jahannam(u) faliasbuhu bit tSmi 

12061 tempat kembali danseburuk- neraka Jahanam maka cukuplah dengan 

1 J buruk baginya _ ^i^uat dosa 


I ^ *11^ ^ 11 . # i * s'* *** 9 s* T x 

| [ _ 3 ilj 


ra’ufum 

Maha 

Penyantun 


wallahu 
dan Allah 


mar^l_ 

keridaan Allah 


(ibjtiga^ 
karena mencari 


■W 


nafsahub yasyrT may 

dirinya mengorbankan (ada) orang 
yanq 

T.— 




fis silmi 

rlwf dalam Islam 


“ir - 


(ud)khufu 

masuklah 

kalfan 


amanud 

beriman 



ii rn i 

{207} 




Ya ayyuhal 
wahai 


^ lakum innahu ^ svaitan(i) 

bagi kalian sesungguhnya 


bil-'ibad(i) 
kepada hamba- 
hamba-Nya _ 


syaitan(i) 

setan 


,'jZL iSk=> 


khutuwatisy 

langkah-langkah 


> K- I"- - ** -ft ^ 

6L3 ^ 

^ t l __ . _:_ ■_i,J! Pain adLJWWUfrt 


wa la tattabi'u 
dan janganlah 
kalian mengikuti 


kaffataw 
secara keseluruhan 


ma ja'atkumul 
datang 
kepada kalian 


mim ba‘di 
setelah 





1 

Hal 

apakah 

{209} 


zaialtum Fa in 

kalian tergelincir jika maka 

-- (I VM 


{208} 


mubinfun! tEET 
nyata 


haktm(un) 

Mahabijaksana 


dJpi 


‘aztzun 

Maha 


annaliaha 

bahwasanya 


fa'tamu 
maka ketahuilah 
oleh kalian 


n 


bayyinStu 

bukti-bukti 

nyata 


mine! gamami 
dari awan 


ff zuialim 
dalam 
naungan 


73) Maksud zikir di sini ialah membacakan takbir, 
tasbih, tahmid, dan sebagainya. Beberapa hari yang 
terbilang ialah tiga hari setelah hari raya haji, yaitu 
tanggal 11 , 12, dan 13 bulan Zulhijah. Hari-hari itu 
disebut hari Tasyriq. 


> * V u 

b\ 

% 

'oisM 

ya’tiyahumullahu 

Allah akan datang 
pada mereka 

ay 

bahwa 

nld 

kecuali 

yanf i J r i lria 

mereka 

menanti-nanh_ 

< . ^ s * 


l' t ' 



© V-ii c0 4 'Jjs 

umur(u) turja‘ul wailaliahi amr(u) wa qu^iyal wal mala’tkatu 

mm perkara-perkara dikemba- dan kepada perkara dan tdah dan malaikat 

likan Allah 



wa qu^iyal 
dan telah 
diputuskan 


wal mala’ikatu 
dan malaikat 

M s ad J muttf.Ttil 


Ib'i^ 

W Miuid K.ir.1 



























































































'&\ sjlis* s## ijOJi ixj? 


wallatinat 
dan orang- 

_®^ nj ' anJ 


amanO 

beriman 


mina! lamina 
dari orang- 

orang yang 
— ^ Jj * f a 


wa yaskharuna 

dan mereka 
memandanj hina 


dun-ya 

dunia 


hayatud 

kehidupan 


kafarul lil lazTna 
kafir bagi orang- 

orang yang 


I__ >r? c ’s ^ i»Ti ^ 



yasya'u may yarzuqu wallahu qiyamah(ti) yaumal 

Dia (kepada) memberi dan kiamat hari 

kehendaki orang van i rizki_Allah 


fauqahum (it)taqau 

di atas bertakwa 

mereka 


ill 'Jt 


1 . ^ 


mubasyirTna 
(sebagai) pembawa 
kabar qembira 

it# 


faba‘a§allahun 
maka Allah 
mengutus 


wahidah(tan) ummataw nasu 

yang umat manusia 

satu 


jo 

Kanan 

bahwa {212} 


dan 

menurunkan 


w 

9 >S 


bainan nasi 
di antara 
manusia 


w 

i r 

A 

mim ba‘di 
setelah 


liyahkuma 
untuk memberi 
keputusan 


bil haqqt 


dengan 

benar 


bersama 

mereka 


wa muqzmna 
dan pemberi 
jierinuatan 


%J\ •jSciX.j '£& 




Qtuhu 

mereka 

diberinya 


Ia27na illal 

orang-orang kecuali 
yang 


filii wa makhtalafa fih(i) (ikh)taiafu fTmakh 

di da- dan tidak di da- mereka tentang 

lamnya berselisih lamn,a r-erselisihkan apa yang 


^ 9 At ili v}* 9 * \ 9 ' > \*'\\ ^ 


limSkh amanu 

laiu beriman 


va — 

£\ 2S 


H 


la±7na 

(kepada) orang- 
oranq yang 


fahadallShul 
maka Allah 
m em beri jsetu nj u k 


bainahum 
di antara 
mereka 


bagyam 

(karena) 

dengki 


bayyinatu 

keterangan- 

keteranoan 


ma ja’athumul 
apa yang datang 
kepada mereka 


<>• 


4ol 

)s> s 


yasya’u may yahdT 

Dia (kepada) memberi 

kehendaki prang yang_petunjuk 


orang yi 

t* ei* ' ' 7 '■*»«■» t*jr “ ~ ri» ~ 

L(Jj A —\ j*. lL-> el Q*/ 

wa lamma jannata tadkhului aq tiasibtum Vm rnustaqim(in) Ilfi sirajim 

dan surga kalian akan bahwa kalian ataukah f2131 yang lurus kepada jalan 


wallahu bi £nih(T) 

dan dengan izin-Nya 

Allah (denjan ilmu-Nya) 


(denga 

T«r 


plot 

minal haqqi 
dari 

kebenaran 


4-3 

fThi 
di da- 
lamnya 


1^1 

(ikh)tatafu 

mereka 

berselisih 


wa lamma 
dan 
belum 


tadkhului 
kalian akan 
masuk 


tiasibtum 

kalian 

mengira 


{213} 


V# ^ « ' u 01V x . 

tins' >j' 9 ti" 0 ' \ 9 tis ^ ^ ^ 

iJJ&'j 01 J: <&>. 

wa^i (^arra’u ba’sa’u massathumul \ ming qabUkum khalau lazina maSalul ’ ya’tikum 

dan malapetaka telah menimpa sebelum terda- orang-orang (cobaan) datang 

kesengsaraan (kefakiran) mereka kalian hulu yang seperti pada kalian 




9 S' 

\j*> 

nasrullah(i) 
pertolongan 
Allah 


mata 

kapan 


< " 

4w3C4 

ma’ahu 

bersa- 

manya 


\ r A\ 


amanu 

beriman 


wal lazTna 
dan orang- 
orang yang 


rasulu 

Rasul 


yaqQIar 

berkata 


hatta 

sehingga 


& «V ‘ ' M 

V <’£.*.>■ \<\' ,0 9- *' 

J«3 14L« ^ u^3 


qul 

kata- 

kanlah 


yuqfiqQn 

mereka 

infakkan 


apa yang 


Yas’aiQnaka 
mereka bertanya 
^Mlamu 


qarlb(un) 

{214} sangatdekat 


ii- 


, 9 S' 

»Lrv*» 

nasraliahi 

pertolongan 




li 


l^ii 

wa zulziiu 
dan mereka 
diquncang 

S-? ^ 

oi Sil 

inna a!3 

sesung- ingatiah 
guhnya 


wa! masakmi 
dan orang- 
orang miskin 


wal yatamS 
dan anak- 
anakyatim 


wa! aqrablna 
dan karib 
kerabat 


falilwSlidaini 
maka untuk 
kedua orang tua 


J^ist 

^min khairiq 
dari 

kebajikan 


iUS 
v •* ^ 


9 4 rs* S’ 

J*ZJUU J* 

ma aqfaqtum 
apa yang 
kalian infakkan 

M 

*i s 


9 r 9 i// i* Ar 

J^Cj* \aj t>cV-^V.J 


2AI-BAQARAH ,, 

(SapiBetina) JJ y ^P 

Hikmah Diutusnyo Para Rasul dan Berbagai 
Cobaan bagi Para Pengikutnya 

211. Tanyakanlah kepada Bani Israil, berapa 
banyak bukti nyata yang telah Kami berikan 
kepada mereka. Barangsiapa menukar 
nikmat Allah setelah (nikmat itu) datang 
kepadanya, maka sungguh, Allah sangat 
keras hukuman-Nya. 

212. Kehidupan dunia dijadikan terasa in- 
dah dalam pandangan orang-orang yang 
kafir, dan mereka menghina orang-orang 
yang beriman. Padahal orang-orang yang 
bertakwa itu berada di atas mereka pada 
hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepa¬ 
da orang yang Dia kehendaki tanpa perhi- 
tungan. 

213. Manusia itu (dahulunya) satu umat 
Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) me- 
nyampaikan kabar gembira dan peringat- 
an. Dan diturunkan-Nya bersama mereka 
Kitab yang mengandung kebenaran, untuk 
memberi keputusan di antara manusia ten¬ 
tang perkara yang mereka perselisihkan. 
Dan yang berselisih hanyalah orang-orang 
yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti 
yang nyata sampai kepada mereka, karena 
kedengkian di antara mereka sendiri. Maka 
dengan kehendak-Nya, Allah memberi pe¬ 
tunjuk kepada mereka yang beriman ten¬ 
tang kebenaran yang mereka perselisihkan. 
Allah memberi petunjuk kepada siapa yang 
Dia kehendaki ke jalan yang lurus. 

214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu 
akan masuk surga, padahal belum datang 
kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) 
orang-orang terdahulu sebelum kamu. Me¬ 
reka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan 
diguncang (dengan berbagai cobaan), se¬ 
hingga Rasul dan orang-orang yang ber¬ 
iman bersamanya berkata, "Kapankah datang 
pertolongan Allah?" Ingatiah, sesungguhnya 
pertolongan Allah itu dekat. 

BEBERAPA HUKUM SYARIAT 

Orang-orang yang Diberi Nafkah 

215. Mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang apa yang harus 
mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja 
yang kamu infakkan, hendaknya diperun- 
tukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak 
yatim, orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang 
kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi 
Muhammad saw. dengan lafaih dan maknanya 
sefcaligus sesuai dengan tafazh dan makna 
yang m tenma langswng dari Allah $wt Tidak 
ada ceiah bag) Jibril ataw siapa pun untuk 
mengubah lafazh dan makna Al-Qur'an karena 
lafazh dan makna Al-Qur'an telah dsciptakan 
Allah swt seeara detail agar manusia mudah 
memahammya. 



















































€ 


34 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


Hukum Perang dalam Islam 

216. Diwajibkan atas kamu berperang, pa- 
dahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi 
sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal 
itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 

217. Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang berperang pada bulan haram. Kata- 
kanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah 
(dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) 
dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (meng¬ 
halangi orang masuk) Masjidil Haram, dan 
mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih 
besar (dosanya) dalam pandangan Allah. 
Sedangkan fitnah 74 ^ lebih kejam daripada 
pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti 
memerangi kamu sampai kamu murtad 
(keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. 
Siapa di antara kamu yang murtad dari 
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
amal mereka di dunia dan di akhirat sia-sia, 
dan mereka itulah penghuni neraka, mereka 
kekal di dalamnya." 

218. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, dan orang-orang yang berhijrah 
dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah 
yang mengharapkan rahmat Allah. Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

Khamar, Judi, Harta yang Dinafkahkan dan 
Pemeliharaan Anakyatim 

219. Mereka menanyakan kepadamu 
(Muhammad) tentang khamar 75) dan judi. 
Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa 
besar dan beberapa manfaat bagi manusia. 
Tetapi dosanya lebih besar daripada 
manfaatnya." Dan mereka menanyakan ke¬ 
padamu (tentang) apa yang (harus) mereka 
infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa 
yang diperlukan)." Demikianlah Allah me- 
nerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 
kamu memikirkan, 


Asbabun IMuzul ayat 219 


Dan Umar bm Khatthab berkata bahwa setelah 
turun ayat tentang mengharamkan khamr. beliau 
berkata, ”Ya Allah, jelaskan kepada kami penjelasan 
yang lengkap tentang khamr” Maka turunlah ayat 
mi. (HR. Ahmad) 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Rasuluiiah menertma wahyu satu demt satu, Ketika 
menerima satu wahyu, Rasuluiiah pasti segera 
mertyampaikannya kepada para sahabatdan tidak 
lupa mengimbau mereka untuk mempeiajari dan 
mengajarkannya kepada saHabatyang lain. Seiain 
itu, beliau langsung memerintahkan para penults 
atau peneatat wahyu untuk menultskannya seat 
itu juga. Karena itu, sebelum Rasuluiiah wafat, 
semua wahyu Al-Qur an telah tertuiis. Para 
utama, bahkan, meyakint bahwa penulisan wahyu 
merupakart salah satu kewajtb^i ketlka ttuv 



74) Fitnah di sini artinya penganiayaan dan segala 
perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam 
dan kaum muslimin. 

75) Segala minuman yang memabukkan. 



takrahQ an wa‘asa \lakum kurhul wa huwa qitalu ‘alaikumul Kijtiba 

kalian bahwa dan boleh bagi keben- padahal berperang atas kalian dlwajibk&rr 

membenci jadi kalian cian dia (jihad) _ 


rtXJ jA? 

'lakum svarrul wa huwa 


bagi 

kalian 


•• 


o> 

T ^ ^ 

syai’aw 

tuhibbu 

aq 

wa asa 

sesuatu 

kalian 

bahwa 

dan boleh 


menyukai 


jadi 


tr 

f JX>- 

1 lakum khairul wa huwa ayataw 

bagi kalian baik dan dia sesuatu 


Vj”,' 


JZi\j iilj 

lata'lamun(a) waagtum 'ya'lamu waii&u, 

tidak mengetahui dan kalian mengetahui 1 

Atub 




Yas’alunaka 
mereka bertanya 
padamu 


{216} 




* 4 S' * S * 2k S’ 9 . X % L ss ti 


‘an sabTliliahi 
dari jalan Allah 


V £ 

wa saddun kablr(un) Hh> qitalun qul fth(i) qitaliq 

dan besar di da- berperang kata- di da- berpe- 

menghalangi (dosanya) lamnya kanlah lamnya rang 


harSn# 

haram 


jS\ ^ J^=>j 


akbaru minhu ahlihT wa ikhrSju 

lebih besar darinya penduduk- dan 

(dosanya) nya_mengusir 


wal-masjidil-baram(i) 
dan Masjidil Haram 


bihT 

kepada- 

Nya 


&J 5 & tiiJ!5 

* yuqatilunakum wa la vazaluna minal-aatl(i) akbaru wal fitnatu 



wa la yazaluna 
dan mereka tidak 
akan berhenti 


minal-qatl(i) 

dari 

pembunuhan 


akbaru 
lebih besar 


wal fitnatu 
dan fitnah 
(kemusyrikan) 


wa kufrtjm 
dan ingkar 


'njdallahb] 
di sisi Allah 


yartadid 

murtad 


| & l£U£;k>l 


inistata'u 
jika mereka mampu 


‘aq dlnikum ’ yaruddukum haftA 

dari agama kalian mereka mengem- hingga 


:w7. . 


balikan kalian 


dxy % 


a'maluhum 

amal-amal 

mereka 


habitat 

sia-sia 


9 > 

ffha hum 

di dalamnya mereka 


r w 

^nar(i) 

neraka 


fa ula’ika 
maka mereka 
itulah 


kafirun 

kafir 


wa huwa 
padahal 


^ < 


fayamul 

lalu mati 


9 * S 

)s ~ 

‘an dTnihl 
dari agamanya 


> > 





wa ula’ika 
dan mereka 
itulah 


b% 


wal-akhirah(ti) 
dan akhirat 


fid dun-ya ‘ 
di dunia 




hajaru 

hijrah 


wal lamina 
dan orang- 
orang yang 


amanu 

beriman 



wr 

& 

Innai 

sesung- 

guhnya 




• m 

{217} 


khalidun(a) 
kekal 


wnniirw^ i fT CSiKTlSIlahi 


rabmatallah(i) 
rahmat Allah 


yarjuna 

mengharap 


ula’ika 

mereka 

itulah 


abllillahi 
di jalan Allah 


1 9 > s \ s s 

wa jahadu 
dan berjihad 


‘anil khamri 
tentang khamar 
(minuman keras) 


Yas'alunaka 
mereka bertanya 
kepadamu 



< 

gafurur 

Maha 

Pengampun 


iij 

•val'Jhu 

dan 

Allah 


m 3 idimiihiima I in n-ici mannfl‘i i kahTruw iRmunn fThim5 -ml (wal-maisirfi) 


wa temuhuma 
dan dosa 
keduanva 


lin nasi 
bagi 
manusia 


wa manafi'u 
dan manfaat 


1'ii 

kata¬ 

kanlah 


wal-maisir(i) 
dan judi 


'afw(a) quiil yunfiqun(a) ma ta wa yas’alunaka mirt^afihima nthani 

nbn+n m0TOrlan mrtifnl/a Kai'f anv/a j__:__j lohtih nPS3f 

infakkan 


(sesuatu yang) kata 

lebih dari kebutuhan kanlah 


wa yas’alunaka 
dan mereka bertanya 
kepadamu 


mirfnafihimS 
dari manfaatnya 
















































































iahum islahui 

bagi merhperbaiki 

mereka keadaan 


qul 

kata- 

kanlah 


‘anil yatama 
tentang 

anak-anakyatim 


wa yas’alunaka 
dan mereka bertanya 
kepadamu 


wal-akhirah(ti) 
dan akhirat 



7: & A pg4 £&& sis 

mufsida 'va'lamul wallahu fa ikhwanukum * tukhSlitfihum wain 


mufsidi 
yang membuat 
kerusakan 


* yalamul 
mengetahui 


wallahu 

dan 

Allah 


fa ikhwanukum 
maka mereka itu 
saudara kalian 


^ <l \ 

hakfm(un) 

{ 220 } Maha ’ 


tukhalituhum 
kalian menggauli 
mereka 

in 


wa ip 
dan 
jika 


Fid dun-ya 
di dunia 


khair(un) 

lebih 

baik 


azizun 
Maha- 

bijaksana perkasa 

w * 


linnailaha 

sungguh 

Allah 


’ScS’sH 4jil ' ^^02 | 

1 la a'natakum wa Ian sva’aliahn mlnaUmu.«lihfn Mi 


la a'natakum 
niscaya Dia 
mempersulit kalian 


khairum 

lebih 

baik 


mu'minatun 
yang beriman 


wa la amatum 
dan sungguh 
budak wanita 


OiSi 

yu’minn(a) 

mereka 

beriman 


wa lau sya’aliahu 
dan kalau Allah 
menghendaki 


minal-muslih(i) 
dari yang membuat 
perbaikan 


1 x 
«* 

hatta 

sehingga 


musyrikati 
perempuan-perempuan 
musyrik 

li 


-7 


l2*~ 


c&J2\ 7777 



hatta 

sehingga 

musynklna 

orang-orang 

musyrik 

wa la tungkibul 
dan janganlah 
kalian menikahkan 

* * 

' wa lau a'jabatkum 
walaupun dia 
menarik hati kalian 

mim musyrikatiw 
dari perempuan 
musyrik 

UP 

duj 

% 

ula’ika 
mereka itu 

' wa lau a'jabakum 
walaupun dia 
menarik hati kalian 

tit yj 

mim musyrikiw 

dari orang 
musyrik 

1*. 

khairum 

lebih 

baik 

s A* 

c&y 

mu’minun 

yang 

beriman 

wa la'abdutn 
dan sungguh 
budak 

»> 

l&yi 

yu’minu 

mereka 

beriman 

a * 

i \j 

bi’iznihCO 

dengan 

izin-Nya 

15 

wal magfirati 
dan ampunan 

ilaljannati yad'u 

kepada surga menyeru 

dis pX 

wallahu ilan-nari 

dan kepada 

Allah neraka 

S »> V 

ojA'Jj 

yad’Qna 

menyeru 

\Ya yas’alunaka 

dan mereka bertanya {221} 

kepadamu 

yatazakkarun(a) 

mengambil 

pelajaran 

1^3 

*la‘allahum 

agar 

mereka 

H 

linnasi 

kepada 

manusia 

> \ 
JCol 

ayatihl 

ayat- 

ayat-Nya 

s' 

wa yubayyinu 

dan Dia 
menerangkan 


X® Til s* 3 


fil mahTdi 
dalam haid 


msa a 

wanita-wanita 


fa'tazilun 
maka jauhilah 
kalian 


aifln 

kotor 


huwa 

dia 


qul 

kata- 

kanlah 


'anil-mahTd(i) 
tentang haid 


1®—-77^-»*»“ : i® w»w 



fa’tuhunna 
maka datangilah 
mereka 


tatahharna fa iza 
mereka maka 

telah suci apabila 


yathurn(a) 
mereka suci 


hatta 

sehingga 


ww~ 

ilol 

innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


wa la taqrabuhunna 
dan janganlah kalian 
mencampuri mereka 


m 

mutatahhirin(a) 

{ 222 } 


orang-orang yang 
mensucikan diri 


> 

• ^ 

wa yuhibbul 
dan 

menyukai 


c&fsJbi 


> > 

C-A 


tawwSbTna yuhibbut 

orang-orang menyukai 

yang bertobat 


amarakumullah(u) 
Allah perintahkan 
pada kalian 


TTw- ** , w 

. J ^ 2 ^'Z. 9 * £ v 

^ 

Itaqfusikum wa qaddimG lannasyi’tum ’harsakum fa’tu \ har§ul lakum ’Nisa’ukum 

ladang bagi 
kalian 


It aqfusikum wa qaddimu 1 anna syi’tum 

untuk diri dan kerjakanlah bagaimana saja yang 

kalian sendiri kalian (yang baik) kalian kehendaki 


harsakum fa’tu 

ladang maka 

kalian datangilah 


’ Nisa’ukum 
istri-istri 
kalian 




mu'minTn(a) 
(bagi) orang-orang 
yang beriman 


wa basysyiril 
dan berilah 
kabar gembira 


o 

muISquh 

akan menemui-Nya 
(untuk dihisab) 


w~ 


1® 

< * 


' annakurn 
bahwasanya 
kalian 






7=7-7 

* It ■aimoniL’iim 


wa’lamu wattaqullaha 

dan ketahuilah dan bertakwalah 

kalian kalian kepada Allah 

u 





2* AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


Pokok-pokok Hukum Perkawinan, Perceraian 
dan Penyusuan 


220. tentang dunia dan akhirat Mereka me- 
nanyakan kepadamu (Muhammad) tentang 
anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki 
keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu 
mempergauli mereka, maka mereka adalah 
saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang 
yang berbuat kerusakan dan yang berbuat 
kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, nisca¬ 
ya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sung¬ 
guh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 


221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan 
musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, 
hamba sahaya perempuan yang beriman 
lebih baik daripada perempuan musyrik me- 
skipun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik 
(dengan perempuan yang beriman) sebelum 
mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya 
laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki- 
laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. 
Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan 
izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran. 

222. Dan mereka menanyakan kepadamu 
(Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 
"Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu 
jauhilah 76 ^ istri pada waktu haid; dan jangan 
kamu dekati mereka sebelum mereka suci. 
Apabila mereka telah suci, campurilah mereka 
sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan 
Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai 
orang yang tobat dan menyukai orang yang 
menyucikan diri. 


Asbabun NuzuJ aynt 222 


Dan Anas bahwa orang Yahudi jika istrmya haid 
maka wanita itu tidak diberi makan dan tidak 
digauli di rumahnya, maka para sahabat bertanya 
kepada Nabi Saw. Maka Allah Swt. menumnkan 
ayat ini (HR Muslim dan Tirmidzi) 

223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka 
datangilah ladangmu itu kapan saja dengan 
cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah 
(yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) 
akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar 
gembira kepada orang yang beriman. 


Asbabun Nuzul ayat 223 


Tabit berkata, “Kaum Yahudi berkata/Jika seorang 
suami berhubungan dengan istermya dari bekkang. 
anafcnya akan lahir dengan kondisi bermata juling’, 
oleh karena itu. Allah menurunkan ayat ini.*’ (HR. 
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 


224. Dan janganlah kamu jadikan (nama) 
Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang 
untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan 
menciptakan kedamaian di antara manusia. 78 ^ 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 


76) Jangan bercampur dengan istri pada waktu haid. 

77) Yang dimaksud suci di sini ialah setelah mandi 
wajib sehabis haid. Ada pula yang menafsirkan 
setelah darah berhenti keluar. 

78) melarang bersumpah dengan mempergunakan 
nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, 
seperti: "Demi Allah, saya tidak akan membantu anak 
yatim" Tetapi apabila sum pah ini telah terucapkan, 
haruslah dilanggardangan membayar kafarat. 






















































€ [ 2. AI-BAQARAH 

j (Sap^Betina)_ gPF 

225. Allah tidak menghukum kamu karena 
sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi 
Dia menghukum kamu karena niat yang 
terkandung dalam hatimu. Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyantun. 791 

226. Bagi orang yang meng-/7a' istrinya 801 
harus menunggu empat bulan. Kemudian 
jika mereka kembali (kepada istrinya), maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

227. Dan jika mereka berketetapan hati 
hendak menceraikan, maka sungguh, Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

228. Dan para istri yang diceraikan (wajib) 
menahan diri mereka (menunggu) tiga kali 
quru '. 81} Tidak boleh bagi mereka menyem- 
bunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 
rahim mereka, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka 
lebih berhak kembali kepada mereka 
dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki 
perbaikan. Dan mereka (para perempuan) 
mempunyai hak seimbang dengan ke- 
wajibannya menurut cara yang patut. Te¬ 
tapi para suami, mempunyai kelebihan di 
atas mereka. 821 Allah Mahaperkasa, Maha- 1 
bijaksana. 

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua 
kali. (Setelah itu suami dapat) menahan 
dengan baik, atau melepaskan dengan baik. 
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
sesuatu yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) 
khawatir tidak mampu menjalankan hukum- 
hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir 
bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 
hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa 
atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh 
istri) untuk menebus dirinya 831 Itulah 
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 
melanggarnya. Siapa yang melanggar hu¬ 
kum-hukum Allah, mereka itulah orang- 
orang zalim. 

230. Kemudian jika dia menceraikannya 
(setelah talak yang kedua), maka perempuan 
itu tidak halal lagi baginya sebelum dia me- 
nikah dengan suami yang lain. Kemudian 
jika suami yang lain itu menceraikannya, 
maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami 
pertama dan bekas istri) untuk menikah 
kembali jika keduanya berpendapat akan 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dite- 
rangkan-Nya kepada orang-orang yang ber- 
pengetahuan. 


79) Tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. 
SO) Meng-//a' istri, maksudnya bersumpah tidak akan 
mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri 
menderita, karena tidak dicampuri dan tidak pula 
diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami 
setelah empat bulan harus memilih antara kembali 
mencampuri istrinya lagi dengan membayar kafarat 
sumpah, atau menceraikan. 

81) Qt/ru'jamak dari gor'uyang berarti suci dari haid. 

82) Karena suami antara lain bertanggung jawab 
terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah 
tangga (An-Nisa'(4): 34). 

83} Ayat ini menjadi dasar hukum dan penerimaan 
hukum Khuiu' dan penerimaan 'iwad. Khuiu' yaitu hak 
istri untuk bercerai dari suamiya dengan membayar 
'iwad melalui pengadilan. 



himafca^.hat'”’ VakbrZukum walakiv 1 ftaimanikum bll lagwi La yu akhizukumullahu 


yu ikfarJEUktim walakiy 

karena apa yang Dia menghukum akan tetapi 

diusahakan kalian __ 

%’Jli 


ft aimanikum 
dalam sumpah- 
sumpah kalian 


bil tagwi 
karena 
main-main 


La yumhizukumullahu 
Allah tidak 
menu hukum kalian 


SrabbS§u ' minnisa’ihim yu’luna" Lil laSna hallm(un) gafurun wallShu 

menunggu istri-istri bersumpah tidak bagi orang- {225} Maha Maha 5^ an hati kalian 

menunggu mereka menguaull _orang yang _Penyantu^^Pen|am^n Allah 


_ _ iwi * - -“ ^ ^ —— 

!*> olj vSV 

’ZrZn* Wa irt rahim fun) aafurur fainnallaha fa’u fain asyhur(in) attest! 


‘azamuf 
mereka ber- 
tetap hati 


Wa in 
dan 
jika 


{226} 


rahim (un) 
Maha 
Penyayan.j 


gafurur fa innallaha fa’u fa in 

Maha maka sesung- mereka maka 

Penjampun gu hnya Alla h kembali jika 


asyhur(in) atfea'tfl 

bulan empat 

, 19 
1 * < 


• ** .... /_i7_ i _a comT'nn fa innallaha lal&na 


yatarabba$na 
hendaklah mereka 
menahan 


Wal mutallaqatu 
dan wanita-wanita 
yang ditalak 

- H 


'allm(un) sami’un fa innallaha taidqa 

{227} Maha Maha maka sesung- bertalak 

Meng eta hui M end engar guhnya Allah ^ 


nie,idMdM — -- - ww —-15— 

&&& o2S§ C.1 # 3&J 7& 

ma khalaqaliahu yaktumna ay lahunna walayahillu quru’On) salasata bi mfualhlmui 

apa yang Allah mereka me- bahwa bagi dan tidak s H ci . ... tiga dengan diri 

ciptakan 

W -- 


yaktumna 
mereka me 
nyembunyikan 


lahunna wa la yah ill u 
bagi dan tidak 

mereka halal 




far rgddibirwa ahaqqu wa bu’u'atuhunna akhir(i) wal yaumtl 
merujuki lebih dan suami- akhir dan hari 

mereka berhak suami mereka 


bittahi 

kepada 

Allah 


yu’minna rng fcunna 
beriman jika 

mereka 


ft arhamihinna 
dalam rahim mereka 


^ ^ ^ .... . I _ ._ UISUS nrSfln In ff 791(1^0 


bil-marufi 

dengan cara 
yang baik 


‘alaihinna 

atas 

mereka 


tazT miSlui wa lahunna 

orang-orang seperti dan bagi 
yang 


mereka 


islaha 

perbaikan 


aradu 
mereka 
menghendaki 


in ff zalika 
jika pada yang 
demikian itu 




® ^ o# 

\ttalaqu hakTm(un) ‘aztzun wallahu darajah(tun) 'alaihinna walirrijali 

talak {228} ' Maha- Maha dan kelebihan atas mereka dan bagi 

biiaksana Perkasa Allah_ ___ cara suami„ 


_ ---- -- - Ul | d ^ ,m -- Wm - 

an \ jakum waTa yahillu bi'ihsan(In) tasrThum bt ma’rufin 

.... ■ . _i__ itoii Hannan rara mak?) 


bahwa bagi kalian 


dan tidak halal 


VM 


dengan cara 
yang baik 


atau 
menceraikan 


%\^ MX il & 

hududaiyih(l) alia yuqlma ay yakhafa ilia syai’an 

hukum-hukum bahwa keduanya keduanya melainkan sesuatu 

Allah tidak melaksanakan khawatir___ 


dengan cara maka 

yang patut mena han 

J? - t , 

atailumuhunna mimma ta’khuiu 

kalian telah berikan dari apa kalian 
kepada mereka_ yang mengambil 


St 'Jl.srj.j. /.A 1 !; ”>7. r\x 

fimatadat*^ ‘alalhima falajunaha iiudDdallahi allayuqTma fa in khifium 

- - • ■ ■ ■ —'--- 1 - maka jika kalian 

khawatir 


tentang apa yang ia (istri) 
membayar tebusan 


bagi 

keduanya 


a junaha 
maka tidak 
ada dosa 


hukum-hukum 
Allah 


a yuqlma 
bahwa keduanya 
tidak melaksanakan 


— W$~ - r 

JT_ 13 1 * 1 * irtilHl itilled huhm 



hududallShi yata’adda wa may fala ta’taduha 

hukum-hukum melanggar dan barang maka janganlah 

- ■■ • siap a yang kalian melanggarnya 


bududullah 
hukum-hukum 
Allah 


tilka tHhft) 

itulah dengan- 

nya 


tgKifra hatta 

dia menikah hingga 


Allah _siapa yang kalian mela ng garnya _ Allan __ 

I_tahri falfl tahtlln Fa in tallnnaha zalimun(a) hUlflU? 


mim ba'du 
setelah nya 
(menggauli) 


Eahu fala tabillu 
baginya maka 
tidak halal 


Fa ir| tallaqaha 
maka jika dia (suami 
kedua) menal aknya 


{229} 


?alimun(a) humu? 

orang-orang mereka 

yang zalim 


IT ^ 0 

_* ‘ainthima fata innShs fa in tallactahS aairah(u) zaujSn 

suami 


iq zamS 
jika kedua- 
nya mengim 


ay yatarSja’S 

keduanya rujuk 


‘a!athim§ 

atas 

keduanya 


fala junaha 
maka tidak 
ada dosa 


fa iq tallaqaha 
maka jika dia 
menalaknya 


gairah(u) 
se la in nya 


KeUUOMYd dUd UUlfl_ III^. ^ —■ 

- W i- \ W . 

bp :5 /a «stst 



tiududallah(i) ay yuqTma 

hukum-hukum bahwa keduanya 
Allah melaksanakan 



















































































it 1515 

au bi ma’rufin fa amsikuhunna ajalahunna fabalagna nisa’a Itallaqfumun Wa iza 

atau dengan cara maka tahanlah mereka masanya latu mereka istri-istri kalian dan 

_ yang ba ik ___ sampai talak apabila 

\m 


masanya 

“W 


w _ wr~ : ~“ mw — 

<>*" b-u*4 bln? 


yaf'al wa may 
berbuat dan barang 
siapa yang 

U — 


litatadQ 
untuk kalian 
melewati batas 


diraral 
(untuk memberi) 
kemudaratan 

MJM 


wa la tumsikuhunna 
dan janganlah kalian 
menahan mereka 


bima'ruf(in) sarrihuhunna 
dengan cara ceraikanlah 

yang baik mereka 

-t*r 


> » » vs ' mr n 

bjilj bjr* |}j£c3Vj ^ JOa diii 


wa^kuru 
dan ingatlah 


huzuwaw 

(sebagai) 

ejekan 


ayStillahi 

ayat-ayat 

Allah 


wa la tattakhizQ 
dan janganlah kalian 
menjadikan 


nafsah(u) 

dirinya 


?alama 
ia telah 
menzalimi 


^3^ J y\\*j J&c. 

wal hikmati minal kitabi \ ‘alaikum wa ma anzala ’ ‘alaikum ni'mata 


dan Hikmah 
(As-Sunnah) 


minal kiiabi 
dari Kitab 
(Al-Qur'an) 


I ‘alaikum 
atas kalian 


wa ma anzala 
dan apa yang 
Dia turunkan 


‘alaikum 
atas kalian 


ni'mataliahi 
nikmat Allah 


toon 'allm(un) 

1/Jl) Maha 


ay yangkihna 
untuk menikah 


bi kulli syai’in 
atas segala 
Menqetahui sesuatu 

H - 

fals ta'duluhunna 
maka janganlah kalian 
menghalangi mereka 


ws 

S9 


annallaha 

sungguh 

Allah 

“ mw 


walamu wattaquliaha 

dan ketahuilah dan bertakwalah 

kaIian_kalian kepada Allah 


* // X 

'wM 

ajalahunna 

masa 

mereka 


fabalagna nisa’a 

lalu mereka istri-istri 

telah sampai 


bih(T) ya'izukurn 

dengan- Dia meng- 

nya ajarkan kalian 

19f 


-t * 


\tallaqtumun 

kalian 

menalak 


kSna mang bihl yu'azu Malika bii-ma'ruf(i) 

dia orang dengan- dinasi- itulah dengan cara 

yang nya_hatkan yang baik 


bainahum taradau 

diantara mereka 

mereka saling rela 


iza azw^jahunna 
apabila (dengan) suami- 
suami mereka 


- U-- — -— 7 - ^ --- « 

^15 CS& ’&* 

wallahu wa athar(u) azka lakum zalikum akhir(i) wal yaumil billahi yu’minu » mingkui 

dan dan lebih lebih suci demikian akhir dan hari kepada beriman dari 

Adah bersih bagi kalian itu Allah kalian 

SM 


ghr- A 

Inaulaini auladahunna yurdi'na Wal waiidatu la ta'lamun(a) ' wa aqtum yalamu 

duatahun anak-anak menyusui dan para ibu {232} tidak dan menge- 


¥« 


rizki 

mereka 

w 


anak-anak 

mereka 


<< A 


seorang ayah 






dan dibebankan 
kepada 


m bv 



< 6*3 


iP, 

ayVutirnmar 

arada 

liman 

menyem- 

meng- 

bagi siapa 

purnakan 

hendaki 

yang 


s aqtum ya‘k 
dan menge- 

kalian tahui 


w ~ « vf 

*j£ki Sit JX sm jgSi, !£p3 


la tudar ra 
janganlah merasa 
menderita 


wus’aha ilia nafsun 

menurut melainkan seseorang 

kesanggupannya 


la tukallafu 
tidak dibebani 


bi1-ma'ruf(i) 
dengan cara 
yang baik 




zalik(a) 

demikian 


mislu 

seperti 


wa ‘aial warisi 
dan atas ahli 
waris 


bi waladihT 
karena 
anaknya 


mauludul lahu 
seorang ayah 


ilS l££» ugOlS* Qj\ 


wa la 
dan 
tidak 


bi walatiiha 
karena 
anaknya 


walidatum 

seorang 

ibu 


wa in 
dan 
jika 

mi 


‘alaihimS falajunafta wa tasyawuriri minhuma ‘an taraclim fi?alan arada fain 

atas maka tidak dan dari dengan kerelaan menyapih keduanya maka 

keduanya _adadosa musyawarah keduanya ingin jika 


wii 3 — . w - mm — mm~ 

Q jZk. iSi 1^333 •% 

ma * sallamtum ita ‘alaikum falajunaba auiadakum aq tastar^i'u larattur 

apa kalian apabila atas kalian maka tidak anak-anak menyusukan kalian 

yang menyerahkan ada dosa kalian menainair 

w 


menyusukan 

X 




faqad zalika 
maka demikian 

sungguh 


S' pr 'MjSiAj t 0^ 




Wa iza 
dan 
apabila 


O* ft \yJ\j \% 


billahi yu’minu * mingkum 

kepada beriman dari 

Allah kalian 

mm~ ^ 


wa kiswatuhunna 
dan pakaian 
mereka 


- w -Tj- win — ; 

^ I - ' 0 ,■'><» K II 

5‘ t)l \%lo\j f* 



basTr(un) tamalQna birnS annaliaha wa’IamCi wattaqullaha 

Maha kalian dengan bahwasa- dan ketahuilah dan bertakwalah 

Melihat kerjakan apa yang nya Allah kalian kalian kepada Allah 

ihWl-, 


Ibil-ma'ruf(i) 
dengan cara 
| yang patut 

riVArftt JPl^Tvunfasii 



2* J-BAQARAH 
fSapi Betina) 


37 


231. Dan apabila kamu menceraikan istri- 
istri (kamul lalu sampai (akhir) idahnya, 845 
maka tahanlah mereka dengan cara yang 
baik, atau ceraikanlah mereka dengan ca¬ 
ra yang baik (pula). Dan janganlah kamu 
tahan mereka dengan maksud jahat untuk 
menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan 
demikian, maka dia telah menzalimi dirinya 
sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat- 
ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah 
nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang 
telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu 
kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), un¬ 
tuk memberi pengajaran kepadamu. Dan 
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 

232. Dan apabila kamu menceraikan istri- 
istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka 
jangan kamu halangi mereka menikah 
(lagi) dengan calon suaminya, 8GI apabila 
telah terjalin kecocokan di antara mereka 
dengan cara yang baik. Itulah yang dina- 
sihatkan kepada orang-orang di antara 
kamu yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih 
bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan 
kamu tidak mengetahui. 

233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui 
anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyusui secara sempur- 
na. Dan kewajiban ayah menanggung 
nafkah dan pakaian mereka dengan cara 
yang patut. Seseorang tidakdibebani lebih 
dari kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita karena anaknya dan jangan 
pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) 
seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 
menyapih dengan persetujuan dan per- 
musyawaratan antara keduanya, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 
kamu ingin menyusukan anakmu kepada 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
memberikan pembayaran dengan cara 
yang patut. Bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Mukjizat—sesuatu yang istimewa dan menyalahi 
adat yang ada serta berada di fuar jangkauan 
akal manusia, diberlkan kepada Rasuluilah saw 
untuk menjadi saksi atas kebenaran beliau— 
sesungguhnya sesuai dengan firman AHah dalam 
sebuah hadits qudsi, "Hamba-Ku (Muhammad) 
seMu benar dafam menyampaikcm apa yang 
Aka turunkan kepada nya. la telah mendapatkan 
wahyu dan-Kuf 


84) Idah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) 
bagi perempuan karena perceraian atau kematian 
suaminya. 

85) Menikah lagi dengan bekas suami atau laki-laki 
yang lain. 































































€ 


38 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


234. Dan orang-orang yang mati di an* 
tara kamu serta meninggalkan istri-istri 
hendaklah mereka (istri-istri) menunggu 
empat bulan sepuluh hari. Kemudian apa- 
bita telah sampai (akhir) idah mereka, 
maka tidak ada dosa bagimu mengenai 
apa yang mereka lakukan terhadap diri 
mereka 86 * menurut cara yang patut. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

235. Dan tidak ada dosa bagimu memi- 
nang perempuan-perempuan itu dengan 
sindiran 87) atau kamu sembunyikan (ke- 
inginanmu) dalam hati. Allah mengetahui 
bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka.Tetapi janganlah kamu membuat 
perjanjian (untuk menikah) dengan me¬ 
reka secara rahasia, kecuali sekadar 
mengucapkan kata-kata yang baik. 88) Dan 
janganlah kamu menetapkan akad nikah, 
sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah 
bahwa Allah mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu, maka takutlah kepada- 
Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyantun. 

236. Tidak ada dosa bagimu jika kamu 
menceraikan istri-istri kamu yang belum 
kamu sentuh (campuri) atau belum kamu 
tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu 
beri mereka mut'ah, 89) bagi yang mampu 
menurut kemampuannya dan bagi yang 
tidak mampu menurut kesanggupannya, 
yaitu pemberian dengan cara yang patut, 
yang merupakan kewajiban bagi orang- 
orang yang berbuat kebaikan. 

237. Dan jika kamu menceraikan mereka 
sebelum kamu sentuh (campuri), padahal 
kamu sudah menentukan maharnya 
maka (bayarlah) seperdua dari yang 
telah kamu tentukan, kecuali jika mereka 
(membebaskan) atau dibebaskan oleh 
orang yang akad nikah ada di tangan 
nya. 9 °) Pembebasan itu lebih dekat ke- 
pada takwa. Dan janganlah kamu lupa 
kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 



86) Berhias, berpergian atau menerima pinangan. 

87) Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran 
ialah perempuan yang dalam idah karena mati 
suaminya, atau karena talak bain, sedang perempuan 
yang dalam idah talak raj’i tidak boleh dipinang 
walaupun dengan sindiran. 

88) Perkataan sindiran yang baik. 

89) laiah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada 
istri yang diceraikan sebagai penghibur, selain nafkah 
sesuai dengan kemampuannya. 

90) Ialah suami atau wali. Kalau wali yang 
membebaskan, maka suami dibebaskan dari 
membayar separo mahar, sedang kalau suami yang 
membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar. 



- - myt 

Cr^Ji 

yatarabbasna 
hendaklah mereka 
menangguhkan 



wa yazaruna 
dan 

meninggalkan 



yutawaffauna 

diwafatkan 


WiiHotfna 
orang. 
orang ya,na 


** .11 1 _ 1 _. ~ „ f— nnnU.irii.. . - 



fala junaha 
maka tidak 
ada dosa 


ajalahunna 
(akhir) masa 
iddah mereka 


balagna 

mereka 

sampai 


fa iza 
maka 
apabila 


£$&\j I y** ^ 


Tf 


wa 'asyra(n) 
dan 

sepuluh 


asyhuriw 

bulan 


arbaala 

empat 




fa‘alna 

mereka 

nerbuat 


fima 

cenratig 

arwvanej 


t&ij 

Wa la junaha 
dan tidak 
ada dosa 


{234} 


*£3\ ’jAS==>\ ji 

satazkurunahunna 'annakum ‘alimallahu ' fr arifusikum aknaptum 1,1 

bahwasanya Allah mpnnetahui dalam diri kalian kalian atau 

kalian 


satazkurunahunna 
akan menyebut- 
nyebut mereka 

- 0 


‘alimallahu 
Allah mengetahui 







•is i\ 


qaulam 

perkataan 


aptaqulG 

kalian 

mengucapkan 

¥*»- 



aknaptum 
kalian 
sembun yikan 


■ i " T 7 m , 

C&J 


la tuwa’iduhunna 
janganlah kalian mengadakan 
janji pad a mereka _ 


akan 

tetapi 


ajalah(u) kitabu yS&Tuga! £ atta mka £ 

waktunya kitab (iddah) sampai sehmgga nikah 


QmXjLC* 

‘uqdatan 

berakad 




wa la ta'zimu 
dan janganlah kalian 
menetaokan 


H «ur 


' wa'lamn fahzaruh(u) ' H anfusikum** rrt£ 'yalamu annallaha watamW 


wa'lamG 
dan ketahuilah 
kalian 


fahzaruh(u) 
maka takutlah 
kalian kepada-Nya 


r apfusikum 
dalam diri kalian 


apa 

yang 


ya l; 
mengetahui 


bahwasanya 
Allah 


dan ketahuilah 
kalian 

«« 


m yM e ^ '-i'Sf 

nisa’<T (in tallaqtumun ‘alaikum La junaha halim(un) gaftjrun onnallflha 

stri-istri ’ jika kalian atas kalian tidak ada {235} Maha n Maha bah J'£ ny 

mentalak dosa P enyantun Pe ngampun Allah_ 


Peng; 

. . _ ... 11-1_ _ I^U.inna tofriHfi SHI (hi innS ' ITMl Ian 


‘alal musi'i 
atas orang 
yang mampu 


wa matti'uhunna 
dan berilah 
mut'ah mereka 


faridataw lahunna 

ketentuan bagi 

(mahar) mereka 

-7T» 


tafriclu 

kalian 

menentukan 


tamassuhunna 
kalian campuri 
mereka 


yang 

belum 


T*I 

z>Xi 'S' 




'alal-muhsinin(a) 
atas orang-orang 
yang berbuat baik 


haqqan 

(sebagai) 

ketentuan 




* 


bil-ma'ruf(i) 
dengan 
yang baik 

w 


mata'am Qadaruh(u) 
(sebagai) menurut ke- 
hadiah mampuannya 

v>i «* 


v/a ‘alal muqtiri 
dan atas orang 
yang miskin 

m m <7 ^ 


qadaruhQ 
menurut ke- 
mampuannya 



T9- 19 - VP 1*1 mm mm mm, w * 

J3>J OlJ 


wa qad 
dan 

sungguh 


ap tamassuhunna 
kalian mencampuri 
mereka 


ming qabli 
sebelum 


tallaqtumuhunna 
kalian menalak 
mereka 


wa in 
dan jika {236} 


menentuKan sunggun _ ___ 1 -.-— - - mm - 

££> ji 'h Hm 

'ya^fuwaT au ay ya’funa ilia Ima faradtum fani?fu farTglatan la ^^ a 

memaafkan atau jika mereka kecuali apa yang maka (bayarlah) ketentuan 

kalian tpntukan seoerdua (mahar) mereka 



littaqwa 
kepada takwa 





» n i»mirino Wm5 innsiiisha *hainakum fahl® wa la tansawul 

karunia 

WF 


ta'malQna 

kalian 

kerjakan 


bim§ 
dengan 
apa yang 


InnaliSiha 
sesungguh- 
nya Allah 


’ bainakum 
di antara 
kalian 


>.** lieIlf^L 

fKnr^' 

c^r”r c u li*’’ 


Utu.ll 

SMS 


|wa la tansa wu ' 

dan janganlah 
^|kalian melupakan 

Uf rtl »1 rt 1 r5 > I • 

iWjjtcScf Ta^yltnH 

Wodd MuUH'.l 

b/im 
Madd For^ 

































































4U 

lillahi 

karena 

Allah 

] yj*j 

wa qumu 
dan laksanakanlah 
(shalat) 

utejfl 

wusta 

pertengahan 

(asha’r) 

was salatil 
dan shalat 

'alas $alawati 
atas semua shalat 

1 

HafizG 

peliharalah 

kalian 

*amintum 
kalian telah 
aman 

19 

fa iza 
maka 
apabila 

liLij 31 

rukb§na(n) au 

berkendaraan atau 

1C) 

farijalan 
maka salatlah 
sambil beralan 

' * • ♦!* 

Fa in khiftum 
maka jika 
kalian takut 

>v<% - 

{238} 

<*■ 1 

qanitln(a) 

dengan 

khusvuk 



-- 0 ---- 

■{■a'lanru'in/a^ talfunM ma lam ‘aliamal’i irti L'-imS fa->L i in illShn 


ta'lamun(a) 

ketahui 


takunu 

kalian 


ma lam 
apa-apa 
van.; tidak 


M HS 

T' $ 


aliamakum 
Dia telah meng- 
ajarkan kalian 

IT 


kama faikurullaha 

sebagaimana maka ingatlah kepada Allah 


wasiyyatal 
(hendaklah] 
ber waste! 

T4 


azwaja(w) 

istri-istri 


wa yazaruna 
dan mereka 
menincjnalkan 





Wallazma 

dan orang- {239} 
orang yang 




kharajna 
mereka pindah 


(i 


fa in 
maka 
jika 

iTJ" 


gaira ikhraj(in) 
tanpa disuruh pindah 


ilal haul! 
hingga setahun 


mat§’an 

pemberian 

inafkan? 


!i azwSjihim 
untuk istri-istri mereka 


+ 


>.t-t 




w 

j 

r 1 


artfualhinna 
pada diri mereka 
sendiri 


fa'alna 

mereka 

lakukan 


fi I"'; 

dalam apa 

.y an a 


‘alaikum 
atas kalian 


0 S&S 

Wa lil mutallnoati * hakTmfun\ ‘arirun wallahu 


Wa lil mutaliaqati * bakTm(un) ‘azizun waliahu 

mata um dan b er hak atas wanita- {240} Maha- Maha- dan Allah 

wanita yang ditaiak _ bijaksana _ perkasa _ 


mut'ah 


fai§ junaha 
maka tidak 
ada dosa 

n 

& . »> *i * 

mim ma'ruf{in) 
dengan cara 
yana pa tut 


yubayyinullahu 

Allah 

menerangkan 


% <£&&& ‘d&a, 


Kazaiika 

demikianlah {241} 


'alal-muttaqTn(a) 
atas orang-orang 
yang bertakwa 


haqqan bil-ma'ruf{i) 

(sebagai) suatu dengan cara 

kewajiban yang patut 



& 

•0 

t 

O 

tora 

’Alam 


ta'qilun(a) 

kamu 

perhatikan 

tidaklah 

{242} 

memahami 




1 la'allakum 
agar kalian 


ayatihT 

ayat-ayat-Nya 


iakum 
bagi kalian 


^ msti * "C s ^ 9 \ y 9 I ^ ^ ^ .**1 \ \ 

JU3 J-k>- ^ UL^cii 


faqala 

maka 

berfirman 


Ia2u fagilin 
sungguh punya 
karunia 


mauti hazaral ulufun wa hum 
mati takut beribu-ribu dan 

mereka 

W 


sil. 


innallsha 

sesungguhnya 

Allah 


0 

{243} 


layasykurun(a) 
tidak bersyukur 


1 ahyahum 
Dia menghidupkan 
mereka 

19 

IS&I 

nasi 

manusia 


miq diyarihim 
dari kampung 
haiaman mereka 

1* 



ilal la±Tna 
kepada orang- 
oranij yang 


& >»> 


s ». i»~>f,i >> * 

j*- 4 jyjK® AM 


Summa 

kemu- 

dian 


mutu 

matiiah 

kalian 

H 


(Allahu) lahumut 
Allah kepada 

mereka 

If 


' <£-3 


aksaran 

kebanyakan 


wa lakinna 
akan tetapi 


‘alannSsi 
atas manusia 


a 

- . 

'al[m(un) 

{244} Maha 

Menqetahui 

— -ifo — 


» v# 




sami un 
Maha 

Mendengar 


annallSha 
bahwa sanya 
Allah 


wa'IamG 
dan ketahuilah 
kalian 


IT sabfiillahi 
di jalan Allah 


agt'afang iahG 

(dengan) kepada- 
perlipatqandaan Nya 


<< l>< 

fayu?i§‘ifahD 
maka Dia akan me- 
lipat gandakan 


N 


Wa qatilu 
dan berpe- 
ran^ h kalian 




nasanarj 
yang baik 


qarglan 

pinjaman 


yuqriglullaha 
meminjamkan 
dijaian Allah 


zallail Mag 

yang siapa 

saja 





o 


■yaqbigiu wallahul 

menyempitkan dan I 

_ Allah 

mMMmmmmuaKam 

4udd 

wuod Wa#*i Mmw*i 



jtfS 2.AIBAQARAH r^o flfct 
(Sapi Betina) Jg/ T 

Kewajiban Mengerjakan Salat ; Biarpun daiam 
Keadaan Takut 

238. Peliharalah semua salat dan salat 
wusta, 9 ^ Dan laksanakanlah (salat) karena 
Allah dengan khusyuk. 


Asbabun Nuzul ayat 238 


Dan Zaid bm Tsabit bahwa Rasulullah Saw. shalat 
dhuhur di waktu han yang sangat panas Beitau 
tidak pemah melakukan shalat yang membuat berat 
bagi para sahabat keeuali saat itu, maka turunlah 
ayat mi. (HR. Ahmad dan Bukhari) 

239. Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah 
sambil berjalan kaki atau berkendaraan. 
Kemudian apabila telah aman, maka 
ingatlah Allah (salatlah), sebagaimana Dia 
telah mengajarkan kepadamu apa yang 
tidak kamu ketahui. 

Wasiat untuk Istri dan Mut'ah 

240. Dan orang-orang yang akan mati di 
antara kamu dan meninggalkan istri-istri, 
hendaklah membuat wasiat untuk istri- 
istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tan¬ 
pa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi 
jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada 
dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka 
lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam 
hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

241. Dan bagi perempuan-perempuan yang 
diceraikan hendaklah diberi mut'ah me- 
nurut cara yang patut, sebagai suatu kewa¬ 
jiban bagi orang yang bertakwa. 

242. Demikianlah Allah menerangkan kepa¬ 
damu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti. 

Kewajiban Berjihad dan Mengeluarkan Harta 
diJaian Allah swt. 

243. Tidakkah kamu memperhatikan orang- 
orang yang keluar dari kampung halaman- 
nya, sedang jumlahnya ribuan karena takut 
mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, 
"Matiiah kamu!" Kemudian Allah menghi¬ 
dupkan mereka. Sesungguhnya Allah mem- 
berikan karunia kepada manusia, tetapi ke¬ 
banyakan manusia tidak bersyukur. 

244. Dan berperanglah kamu dijaian Allah, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mende¬ 
ngar, Maha Mengetahui. 

245. Siapa yang meminjami 9 ^ Allah dengan 
pinjaman yang baik maka Allah melipat- 
gandakan ganti kepadanya dengan banyak. 
Allah menahan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 


91) Salat wusta menurut hadis yang sahih adalah salat 
Asar. 

92) Maksud meminjami Allah adalah menginfakkan 
harta nya di jalan Allah. 


























































fT 


€ 


40 


2. AI-BAQAR AH 
(Sapi Batina) 



246. Tidakkah kamu perhatikan para 
pemuka Bani Israil setelah Musa wafat ke- 
tika mereka berkata kepada seorang nabi 
mereka, "Angkatlah seorang raja untuk 
kami, niscaya kami berperang di jalan 
Allah" Nabi mereka menjawab, "Jangan- 
jangan jika diwajibkan atasmu berperang, 
kamu tidak akan berperang juga?" Mere¬ 
ka menjawab, "Mengapa kami tidak akan 
berperang di jalan Allah, sedangkan kami 
telah diusir dari kampung halaman kami 
dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?" 93) 
Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas 
mereka, mereka berpaling, kecuali seba- 
gian kecil dari mereka. Dan Allah Maha 
Mengetahui orang-orang yang zalim. 

247. Dan nabi mereka berkata kepada me¬ 
reka, "Sesungguhnya Allah telah meng- 
angkat Jalut menjadi rajamu." Mereka 
menjawab/'BagaimanaJalutmemperoleh 
kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih 
berhakatas kerajaan itu daripadanya, dan 
dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" 
(Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya 
(menjadi raja) kamu dan memberinya 
kelebihan ilmu dan fisik" Allah memberi- 
kan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia 
kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Me¬ 
ngetahui. 

248. Dan nabi mereka berkata kepada me¬ 
reka, "Sesungguhnya tan da kerajaan nya 
ialah datangnya Tabut 94) kepadamu, yang 
di dalamnya terdapat ketenangan dari 
Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga 
Musa dan keluarga Harun, yang dibawa 
oleh malaikat" Sungguh, pada yang 
demikian itu terdapat tanda (kebesaran 
Allah) bagimu, jika kamu orang beriman. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Para pencatat wahyu Rasulullah saw. pada 
masa - beliau fcersda di Madirmh. Di antara 
mereka adafab sebagai -berlkut 
1 Ubai bin Ka'ab bin dais aUAnshari am 
Najjari, wafat tahun 30 H ia diberi julukan 
Sayylduf Qurrd" (pemimpin para pembaca 
Al-Qur'an) Al-Hafizh Ibnu Hajar dan 
beberapa ulama lain mengatakan bahwa 
Ubai merupakan orang yang pertama kali 
menjadi pencatat wahyu Rasulullah saw. 
di Madinah, sebagaimana diyakmi sebagai 
sekretaris Nabf Muhammad saw. sebelum 
Zaid bin Tsabit 

-2, .Zaid bin Tsabit bin Dhahhak bin Zaid ak 
Khazraji amNajjari abAnsfwri, wafat tahun 45 
H ketika berumur lima puluh euaro tahun, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Dzababt dan 
WaqidL 2 Dzahabi juga mengatakan bahwa 
ketika Rasufulfab saw bljrah ice Madinah, ia 
masih berusia sebelas tahun. Rasulullah saw. 
ialu memermtahkannya untuk mempelajari 
tufean orang. Yahudi agar kelak ia bisa 
membantu beliat datum membaca tulisan 
orang Yahudi. Rasulullah ketika itu bersabda, 
"Karena aku mim merasa aman dan 
{tipudaya} orang Yahudi ."' V, ; . U ’ f v. 

93) Mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. 

94) Tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat. 


$13 Si P'J 1 




a 

mereka ketika 
berkata 


musa 

Musa 


mim ba’di m im bant isrS’TIa Hal mala’i tare 'Arem 

setelah dari Bani israil kepada pemuka- kamu per- tidakkah 

pemuka hatikan 


k= 4 . a £:\ j-d”# 

q3ta fisabllillah(i) nuqatil maiikan \wA (ib)‘a6 lahumub |j 

dia berkata di jalan Allah kami ber- seorang raja untuk utuslah untuk kepa^ 


lane 

untuk 

kami 


untuk 

mereka 




'EfeiSsSn A J$\ 


ii natiyy 
kepada 
. nabi 


alia tuqatilu 
kalian tidak mau 
berperang 


qitalu 

berperang 



kutiba 

diwajibkan 


9 

«• 




Ji 


i rig 
jika 


‘asaitum n a i 

mungkin kalian apakah 




ukhrijna 
kami telah 
diusir 


wa qad 
dan 

sungguh 


fT sabTlillahi 
di jalan Allah 


alia nuqatila 
tidak mau 
berperang 


lana 

bagi 

kami 


wa m3 quip 

dan mereka 

mengapa berkata 


_ UlUjl[ z ?3 _ _~~ 1-3 1 >T ^ i ^g jj 

\& 3^# r# cs a ifrc* 

A H h!1aIh r ^-jli^5kiirv^i il Iflltlho fpliJminS ttiib I '111 IjIUMsHI 


tawaliau 

mereka 

berpaling 


qitalu 

berperang 


'alaihimul 
atas mereka 


kutiba fsiamma 

diwajibkan maka tatkaia 


3& # tins % 


wa abn§’in3 
dan anak-anak 
kami 

'W 


mlr\ diySrina 
dari kampung 
halaman kami 


Wa qSla 
dan berkata 


{246} 


biz-^alimln(a) 
terhaas 


lap orang-orang 
yang zalim 


‘alTmurn 

Maha 

Mengetahui 


wall3hu 
dan Allah 


minhum 
dari mereka 


qalTlam ilia 

sedikit kecttib 


malika(n) taluta ' lakum ba‘a£a qad innallaha nabiyyuhum lahum 

(sebagai) Thalut bagi kalian telah mengutus sungguh sesungguh- nabi mereka kepacfo 

raja 


ba‘a£a qad innallaha 

telah mengutus sungguh sesungguh¬ 

nya Allah 


nabiyyuhum lahum 

nabi mereka kepada 

mereka. 


——---- -~—" 

bil mulki ahaqqu wa nahnu ‘aiainS mutku lahol yakQnu annS qAio 

kerajaan lebih dan kami atas kami kerajaan baginya ada bagai- meram 

J iii mini r-io rL ’ut hi 

berhak 


annS qftlO 

bagai- mffeka 

mana berkata 


'A\& 315 'cP'i 


“1#" 


(i?)tafahu 

memilihnya 


innallaha? 

sesungguhnya 

Allah 


dia 

berkata 



wn'tn Kvsi I 


> ^ 


yu'ta 
dia diberi 


wa lam mtrthu. 

dan didnyfl; 

tidak 


wailShu 
dan Allah 





fil ‘ilmi 
dalam ilmu 


bastataq 

keunggulan 


• L& ii>!5 4^=Ji Sid 

. \ ... it ^ > _ XU..\ mmi rrti .I'll 


wa z§dahu 
dan mem- 
bekalinya 


‘aiatkum 
atas kalian 


{247} 


'alimfun) 

Maha 

Mengetahui 

19 


wSsi’un 

Mahaluas 


walllihu 

dan 

Allah 


yas^a’(u) 

kehendaki 



muikahQ yuff 

kerajaan-Nya mem- 

berikan 


O' oi (* 

' ya'tiyakumut ay mulkihT Syata inna nabiyyuhum lahum WaqSla 

datang bahwa kerajaannya tanda sungguh nabi mereka kepada dan 

mereka 1 


ya'tiyakumut 
datang 
kepada kalian 

<9 (i 


Wa q3la 
dan 
berkata 


mimmS im mir rahhiti im SBk 


mimmS wa baqiyyatum 
dari apa dan sisa 

yang peninqqalan 


mir rabbikum 
dariTuhan kalian 


sakTnaium 

ketenangan 


^ * 

^ ✓ 

frhi 

di dalamnya 


tSbutu 

peti menyimpan 
Taurat 


Oui ^>*^3' & 


tahmiluhul 

merhbawanya 



wa alu haruna 
dan keluarga Harun 



taraka 

meninggalkan 


V -- 

hi ol 

ing 1 lakum la Syatal IT 2Slika inna 



I ff 23 lika innal 

I pada yang sung 1 

| demikian itu gujj 

rrturjff94.il 

** TnwlUh 

w^jlb .VliittiiHll 















































































' 



~ww 

mubtalTkum 


innsliaha 




bil-junudi 


.jjit az 

talutu fasala Falamma 


Anan berkata tentaranya tatkala 

c 11 *W F ^ 

^ >*■ , < ' < ^ s'' 

***-» > 0^3 StL/--- 0^-® 

yafamhu lam wa mal minnT fa la Isa minhu syariba famaq binahar(in) 

mencicipi airnya tidak dan barang termasuk maka darinya minum maka barang dengan 

siapa yang golonganku bukanlah siapa yang sungai 

XI. 

X 

minhu 

darinya 

JtLr^ O'* Ik' 

fasyaribD biyadih(T) gurfatam (ig)tarafa manig ilia mlnni fa innahu 

laiu mereka dengan seciduk menciduk orang kecuali termasuk maka dia 

minum tangannya yang golonganku 

vp\ 

Smanu 

beriman 

^Jj[ 

wal lamina 
dan orang- 
orang yang 

19 js 19 . 

3 y* *JLsk>- LUs 

huwa jawazahu falamma ’minhum qalTlam ills 

dia dia menye- maka dari mereka sedikit kecuali 

beranginya tatkala 

sfe. y£\ a Z5&-3 GJd ^ 

wa junudihg) bijaluta ^ 'ya^ma lanal la taqata qalu ma'ahO 

dan tentaranya dengan Jalut pada bagi tidak ada mereka bersama- 

__ hari ini kami kekuatan berkata nya 

miq fi'ating ' kam 

dari golongan betapa 

banyak 

, mJl& <^i js 

mal^quliahi lannahum yazunnQna laZma q§lal 

bertemu Allah bahwa mereka yakin orang-orang berkata 

mereka yang 

4»l \j 

wallahu 

dan 

Allah 

bi'iznillah(i) kaSTratam fi’atang galabat qalTlatin^ 

dengan izin Allah yang banyak golongan mengalahkan yang sedikit 


>> > 

wajunQdlhT 
dan tentaranya 


\zp vaj 


lijfiiata 

kepada Jalut 


M 

aq da mans 
pendinan kami 


barazu 
mereka telah 
nampak 


Wa lamma 
dan tatkala 


■ m ■ 
vx 

{249} 


77WT 


•*xV l, 

ma'a$-sabiiln(a) 
bersama orang- 
orang yang sabar 


wa babbit 
dan kokohkanlah 


‘ _S CJtf 




sahraw 

kesabaran 


‘alaina 
atas kami 


w - 

> »> 

’ Fahazamuhum 
maka mereka mengalahkan 
tentara Jalut 


afrrft 

tuang- 

kartlah 


rabbana . . 

Va Tuhan mereka 

kamr berkata 


O 

* to* * 

{250} 




kafmn(a) 
orang-orang kafir 


atel qaumii 


' i 1,1 
is kau 





mulka 

kerajaan 


wa StShullShul 
dan Allah memberikan 
kepadanya 


\&\au 

Jalut 


dawOdu 

Dawud 


wa qatala 
dan 
membunuh 


bi’iznillah(i) 
dengan izin Allah 


II , . . . ^ “ a V# 5®— ^ -— 

o *\3 ^ illy ll_4==JJj 


v 


*> ■ .** ^ 


H 

w 

MM 

4 

6 

ij 

x,\>Tl 


a : 

m 

»*- 

4 

Sr*' 


I 


I 

# Al 


ex 




KU3f 


2* AI-BAQARAH T~7T~||& 
(SapiBetina ) j 41 

249. Maka ketika Talut membawa bala 
tentaranya, dia berkata, "Allah akan meng- 
uji kamu dengan sebuah sungai. Maka 
barangsiapa yang meminum (airnya), dia 
bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa 
yang tidak meminumnya, maka dia adalah 
pengikutku kecuali menciduk seciduk 
dengan tangan."Tetapi mereka meminum¬ 
nya kecuali sebagian kecil di antara mereka. 
Ketika dia {Talut) dan orang-orang yang 
beriman bersamanya menyeberangi su¬ 
ngai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat 
lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala 
tentaranya" Mereka yang meyakini bah- 
wa mereka akan menemui Allah berkata, 
"Betapa banyak kelompok kecil mengalah¬ 
kan kelompokbesar dengan izin Allah "Dan 
Allah beserta orang-orang yang sabar. 

250. Dan ketika mereka maju melawan 
Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, 
"Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran 
kepada kami, kokohkanlah langkah kami 
dan tolonglah kami menghadapi orang- 
orang kafir." 

251. Maka mereka mengalahkannya de¬ 
ngan izin Allah, dan Dawud membunuh 
Jalut. Kemudian Allah memberinya (Da¬ 
wud) kerajaan, dan hikmah, dan meng- 
ajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan 
kalau Allah tidak melindungi sebagian 
manusia dengan sebagian yang lain, nis- 
caya rusaklah bumi ini.Tetapi Allah mem- 
punyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) 
atas seluruh alam. 

252. Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan 
kepadamu dengan benar dan engkau 
(Muhammad) adalah benar-benar se- 
orang rasul. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Para pencatat wahyu pada periode Mekah, 

di antara mereka adalah sebagai berikut. 

1. Syarhabil bin Hasanah as-Sahmi al-Kindi, 
wafat tahun 18 H ketika berusia 67 
tahun. 

2. Khafid bin Said bin Ash bin Umayyah bin 
Abdu Syams bin Abdu Mana bin Qushai, 
wafat tahun 13 H 

3. Amir Mesir Abdullah bin Sa'ad as* 
Sarh, wafat tahun 36 H. fa termasuk di 
antara orang-orang yang pertama kali 


nasa 

manusia 


nr 


la oaf ullahin 
Allah tidak 
melindungi 


wa lau 
dan 

seandainya 


yasya’(u) 
Dia kehendaki 


wa ISkinnallaha 
akan tetapi Allah 





wa ‘allamahu 
dan mengajarkan- 
nya 


wal hikmata 
dan hikmah 


ardu 

bumi 




lafasadatil 
pasti rusaklah 




» x 


bi ba'qlil 

dengan sebagian 
yang lain 




X*N 

v5f 

{252} 




X 9 

da 

v 

Tifka 

itulah 

{251} 




'aSal-'alamin(a) 
atas seluruh alam 




mempunyai 

karunia 




laminal-inursalTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang diutus 


U3 

wa innaka 
dan sesung- 
guhnya kamu 


bil-haqq(i) 

dengan 

benar 





Q&lqriiah 

_ HlOldi 


'alaika natluha 

atasmu kami mem- 

bacakannya 

U'ii 

S|t*h 

Wa;il3 MuttJtmll 


■t**d*i r**t| 



memeluk Islam {as-s&brqmai-awwalm) f 
sebagaimana disebutkan oieh Ibnu I mad 
dalam salah satu kitabnya. 

4. Hanzhafah bin Rabi bin Shaifi bin 
Rabah al-Asyadi. Penulis kitab AsaduT 
Gabah berkata, "la juga dikenal sebagai 
Hanzhalah al-Asyadi dan al-Katib karena 
menulis wahyu untuk RasuluHah saw. la 
adalah keponakan Aktsam bin Shaifi " s 
la pernah dipermtahkan oleh Rasulullah 
untuk pergi ke Thaif dan menanyakan 
kepada penduduk Thaif apakah mereka 
mau tunduk dan damai terhadap Islam. 
Ketika akan berangkat, Rasulullah 
menyuruhnya untuk menjadi imam bags 
penduduk Thaif. Setelah itu, ia pmdah ke 
daerah Qarqaisia, negeri di dekat sungai 
Eufrat. la pun meninggal dunia dtsana. 




























































€ 


42 


2. AI-BAQARAH 
{Sapi Betina) 



TENTANG RASUL-RASUL DAN KEKUASA- 
AN ALLAH 

Keistimewaan dan Perbedaan Derajat Rasui- 
rasul 

253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian 
mereka dari sebagian yang lain. Di antara 
mereka ada yang (langsung) Allah berfirman 
dengannya dan sebagian lagi ada yang 
ditinggikan-Nya beberapa derajat. Dan 
Kami beri Isa putra Maryam beberapa 
mukjizat dan Kami perkuat dia dengan 
Rohulkudus. 95 ) Kalau Allah menghendaki, 
niscaya orang-orang setelah mereka tidak 
akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti- 
bukti sampai kepada mereka.Tetapi mereka 
berselisih, maka ada di antara mereka 
yang beriman dan ada (pula) yang kafir. 
Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka 
berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat 
menurut kehendak-Nya. 

Anjuran membelanjakan harta dijalan Allah 

254. Wahai orang-orang yang beriman! 
Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu sebelum datang 
hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada 
lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. 
Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. 

AyatKursi 

255. Allah, tidak ada lagi Tuhan selain Dia. 
Yang Mahahidup, yang terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk 
dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada 
yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya 
tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di 
hadapan mereka dan apa yang di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui 
sesuatu apapun tentang ilmu-Nya melain- 
kan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 96 ^ 
meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak 
merasa berat memelihara keduanya, dan Dia 
Mahatinggi, Mahabesar. 

Tidak Ada Paksaan MemelukAgama Islam 

256. Tidak ada paksaan dalam (menganut) 
agama (Islam), sesungguhnya telah jelas 
(perbedaan) antara jalan yang benar dengan 
jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada 
Jagut 97 ) dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada 
tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 


Asbabun Nuzulayat 256 


Para sahabat menyebutkan sebab turunnya ayat ini 
pada kaum Anshar walau hukumnya secara rnmim 


95) Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud Rohul 
Kudus ialah Malaikat Jibril. 

96) Sebagian mufasir mengartikan dengan ilmu Allah, 
ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya, 
dan juga ada yang menafsirkan lain. 

97) Setan dan apa saja yang disembah selain Allah 
swt. 



n'.i z -.!^ * ha'rliih'im faHHalnS rnfti th i Til Isa ■> 


katLamaUAnu mang 
Allah ber- ada seorang 
kata-kata Rasul yang (Musa) 




minhum 
di antara 
mereka 


'ala ba'd(in) 
atas sebagian 
yang lain 


ba'dahum 

sebagian 

mereka 


faddalnS 
Kami telah 
lebihkan 


rusulu 

rasul-rasul 


Tilkar 

itulah 


X* X X * 


bayyin3ii 

keterangan- 

keterangan 


O 


'Tsabna maryamal 
Isa putra Maryam 


|X*xlx 

Uslj 

wa 3tainS 
dan Kami 
berikan 



ci$\ £Ji\£ aiiCSJS &X2\ em iSjgg 


9 > X »X 

ba'dahum 

sebagian 

mereka 

9 > 


£*JJ 

wa qttfa'a 
dan Dia me- 
_ ni hgglk^b 

> * * < <* 


latTna 

orang-orang 
yang 


maqtatalal 
tidak saling- 
membunuh 


wa lau sy3’al!3hu 
dan jika Allah 
menghendaki 


qudus(i) 

Jibril 


bi rOpil 
dengan 
Malaikat 

(I 


wa ayyaanfliu 
dan Kami 
or?i kuat dta 

TT 


- r~ : „ w aw H - sri 

i x'x * '"'ll > >t,sTs\s * * *'■(* 

b* 

/iL'hW'al'afri I a [/in ILrh h»m/in5tn m3 iS'athi imii! mim hfl'ril ' mim hiVHihim 


(ikh)talafu 

mereka 

berselisih 


wa I3kinikh 
akan 
tetapi 


bayyinatu 

keterangan- 

keterangan 


mi jS'athumul 
apa yang datang 
kepada mereka 


mim ba'dl 
setelah 


mim ba'dihim 
setelah- mi'mka 


maqtataia wa lau syi’allShu kafar(a) mang wa minhum Smana man * *nJTiinhum 

tidaklah mereka- dan jika Allah kafir (ada) orang dan dian- beriman (ada) orang maka diantar, 

menghendaki 


maqtatalG 
tidaklah mereka- 
saling membunuh 

~WStr 


mang 
(ada) orang 
yang 


wa minhum 
dan dian- 
tara mereka 


man 

(ada) orang 
yang 


fri/nlnhuffi 
maka diantara 
mereka 

Ti' 


amanQ 

beriman 


x« Ai * >ix > x*x 1 5Vlx 


u 

wa la khullatuw 
dan tidak 
persahabatan 


laitna 
orang-orang 
yang 


Y3 ayyuhal 
Wahai 


{253} 


ma yurTd(u) 
apa yang Dia 
kehendaki 


yafalu 

berbuat 


wa I5kinnall3ha 
akan tetapi 
Allah 


ve . h vi w u , <<v n 

fltil 13 bai'ur] yaumul ya'tiya ay ming qabli naxaqniikum. mlmmS 

di tidak ada hari yang akan bahwa sebelum Kami rizkikan dari apa 

jual beli 


flhl 

di 

dalamnya 


yaumul 

hari 

(hari kiamat) 


ya’tiya 
yang akan 
datang 


nvannSkum mimmS 

Kami rizkikan dari apa 
kepada kalian yang 




huw(a) 

Dia 


ma 

selam 


iiaha la 
tuhan tidak 
ada 


Allahu 

Allah 


{254} 


?alimQn(a) 
orang-orang 
yang zalim 


humu? 

mereka 


wal kafiruna 
dan orang-orang 
kafir 


wa 13 syafa'ah(tun) 
dan tidak 
pertolongan 




G.. t'l 


f > samawati 

dt langit 


m3 IflihO 
apa bagi-Nya 
yang 


wa la naum(un) 
dan tidak 
tidui 

71 


sinatuw 

kantuk 


ia la’khuiuhG 
tidak 

memmpa-Nya 


£ 


qayyumlLO alhayyul 

Maha Mengurusi Yang 

makhluk-Nya hidup 


m3 

apa 

yang 


ya'famu 

Dia me- 
ngetahui 


yx 

bt iznih ■■ 

dengan 

izin-Nya 


Ml ij* £ u^lj. 


iibfl Igdahu 
melamkan di sisi-Nya 


yasyfa‘11 

memberi 

syafaat 


yang 


siapakah 


fil-ard(i) 
di bumi 


wa mA 

dan apa 
yang 




birnS itifl 
dengan ketuali 
apa yang 


min ‘tlmiht 

dan ilmu-Nya 


bi ss-at'lm 
sesuatu 


wa tA yuhTtuna 
dan mereka tidak 
mengetahui 


khalfahum 
dt belakang 
mereka 


wa m3 
dan apa 
yang 


hadapan di 

mereka antara 


M&r \&% u&S '4J& 


hifzuhuma 

pemeliharaan 

keduanya 


wa la ya'uduhu 
dan tidak terasa 
berat bagt-Nya 


■ . 

dan bumi 


sa m3 wati 
langit 


kursiyyuhus 
kekuasaan- 
Nya 


wasi'a sya'(a) 

meliputi Dia 

kehendaki 


gi 


rusy< 
(jalan); 


rusydu 
yang 
benar 


'4s*, 

0^ 


*04 S 0 & 


J& 


S' 


tabayyanar qad 
telah sungguh 
jelas 

v* 


fid-dTn(i) 

dalam 

agama 


L3 IkrSha 
tidak ada 
paksaaan 


{255} 


Maha 


faqadis 

maka 

sungguh 


blllShi 

kepada 

Allah 


wa yG’mim 
dan beriman 


bit t^gOti 
kepada yang 
disembah selain Allah 




Agung 

' r 


lijyyul 

Maha 

Tinggi 


dan 

Dia 


G. 


5 


yakfur 

ingkar 


famay 
maka barang 
siapa 


0U 


minal-gayy(i) 
dari yang 
sesat 


f 9 


r* >iix & »^T X, ^ 9 im 7i 1 Z>Ci l X. X 9 S' 

U j j)l 

i^rviT‘i in t./all 3 h< i lKh 3 * un lihS hi I 'l irvA/ntil 




X 9 X 


(is)tamsaka 
irj telah 

















































































ilan-nur(i) 
kepada cahaya 
(keimanan) 


*-* l_^al 0-9 <Uil 


minaz zulumati 
dari kegelapan 
(kekafiran) 


yukhrijuhum 
Dia mengeluarkan 
mereka 


amanu 

beriman 


lazma 

orang-orang 
yang 


(i “ “ Vi 

JI IjyO 


waliyyul Allahu 

(adalah) Allah 

Pelindung 


yukhrijunahum 
dia mengeluarkan 
mereka 


9 > 

(*■* 

hum 

di da- mereka 
lamnya 


tagutu 

(adalah) 

Tagut 


auliya’uhumut 
pelindung mereka 


kafaru 

kafir 


ww 

^ISJI 

nar(i) 

neraka 





waliaiTna 
dan orang-orang 
yang 




ula’ika 

mereka itulah 


ilaz-zulumat(t) 
kepada kegelapan 


mi nan nun 
dari cahaya 




»r 

’■L 


ff rabbihT 
tentang 
Tuhannya 


ibrihlma 

Ibrahim 


O “ 


haija ilal la±T tara 

mendebat kepada orang kamu 

yang (Namruz) perhatikan 


s*\ t 

'Alam 

tidakkah {257} 


• Alam 



^ j(5 i*i 'd&S l a 


yuhyl Ea±T 

meng- yang 

hidupkan 


rabbiyal 

Tuhanku 


ibrahimu 

Ibrahim 


qala 

berkata 


’3<k £-fys 


t2 mulk(a) atahullahul ah 

ketika kerajaan Allah telah bahwa 

memberinya 


&> 


* Yd It- ^ > * > " 

I $ Sp ’ bl J\i 


fa innall&ha ibrahTmu qala 

makasungguh Ibrahim berkata 

tangkan_Allah 


ya’tT 

menda- 


wa umlt(u) 
dan 

mematikan 


uhyi ana qala 

menghidup- sa Y a dia 

Jean berkata 


wa yumttu 
dan mematikan 




^ > • 

C*4-}3 




la2T fabuhitai 

orang maka 

yang kehilangan akal 


minal magribi biha fa'ti minal masyriqi 

dari barat dia maka datang- dari timur 

(matahari) kanlah 


bisy syamsi 
matahari 


iif 

jl 

■ WA • 

kalla£T 
seperti orang 
yang 

Au 

atau 

{258} 


^nanrrtCi'7 15 v/ahrlil Vft/nll5hi l 


?alimin(a) 
yang berbuat 
zalim 


'qauma? 

kaum 


IS yahdil 
tidak memberi 
petunjuk 


wallShu 

dan 

Allah 


kafar(a) 

kafir 


AAll 

(Allahu) hS±ihil yul^yt anna qala ‘ala ‘urusyiha khawiyatun wa hiya ‘alS qaryatiw 

Allah ini mena- bagai- dia atas atap-atapnya roboh dan atas suatu desa 

dia (Baitul Maqdis) 


yutiyT anna 

meng- bagai- 

hidupkan mana berkata 


C-UuJ p-ss® Jb ajbo p~> ^Vc- <C>La 4 AJi<sL>L«\a 

labtetfal * kam aala ba'asahfm Summa ‘amin mi’ata fa amatahullShu ba’da mautiha 


,J ? mm ' " >i .> ^ _ 


labifet(a) 1 kam 
kamu berapa 

tinggal lama 


qala ba'asah(u) Summa ‘amiq mi’ata fa amatahullShu ba’da mautiha 

Dia ber- Dia mem- kemudian tahun seratus maka Allah setelah 

firman bangkitkannya mematikannya kematiannya 




1 *S? 'i \~ & * X r \ "tl- 


mi’ata labiSta 

seratus kamu 

tinggal 

ww 


bal q§la 

bahkan Dia 

berfirman 


yaum(in) ba'da 
hari setengah 


yauman 

sehari 


labiStu qala 

aku dia 

tinggal berkata 


jjSs p ^ajs. jugs ^ 

waq?ur yatasannah *lam wa syarSbika ilata'amika faqzur ‘amiq 

dan lihatfah berubah tidak dan kepada makananmu ma ka lihatlah tahun 

minumanmu 


jJIij ^edu” 


waq?ur 
dan lihatlah 


linn§si 

bagi manusia 


Syatal 
sebuah tanda 


wa linaj’alaka 
dan Kami akan 
jadikan kamu 


ila himarik(a) 
kepada keledaimu 


US 1UJ li jo P ijji J4 


i'alamma lahma(n) 

maka (dengan) 

tatkala daging 


o 

9- 9 Z 


w * 



{259} 

qadlr(un) 
Maha kuasa 

syai’ing 

sesuatu 


naksuna Summa nunsyi^uhg kaifa 

Kami membung- kemudi- Kami menyu- bagaimana 

kusnya an sunnya kembali 

*« - 


1 a’lamu qSla 

saya dia 

mengetahui berkata 

m.v 



2.AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


43 


J- 


257. Allah pelindung orang yang beriman. 
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan 
kepada cahaya (iman). Dan orang-orang 
yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah 
setan, yang mengeluarkan mereka dari 
cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah 
penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 

Membangkitkan Kembali Orang-orang yang 
Suclah Mati 

258. Tidakkah kamu memperhatikan 
orang 98 ^ yang mendebat Ibrahim mengenai 
Tuhannya, karena Allah telah memberinya 
kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, 
"Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan 
mematikan," dia berkata, "Aku pun da pat 
menghidupkan dan mematikan." 99 ) Ibrahim 
berkata, "Allah menerbitkan matahari dari 
timur, maka terbitkanlah ia dari barat" Maka 
bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim. 

259. Atau seperti orang yang melewati suatu 
negeri yang (bangunan-bangunannya) 
telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) 
atap-atapnya, dia berkata, "Bagaimana 
Allah menghidupkan kembali (negeri) ini 
setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya 
(orang itu) selama seratus tahun, kemudian 
membangkitkannya (menghidupkannya) 
kembali. Dan (Allah) bertanya, "Berapa lama 
engkau tinggal (di sini)?" Dia (orang itu) 
menjawab, "Aku tinggal (di sini) sehari atau 
setengah hari." Allah berfirman, "Tidak! Eng¬ 
kau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah 
makanan dan minumanmu yang* belum 
berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang 
telah menjadi tulang belulang). Dan agar 
Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami 
bagi manusia. Lihatlah tulang belulang 
(keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya 
kembali, kemudian Kami membalutnya de¬ 
ngan daging." Maka ketika telah nyata ba- 
ginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui 
bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Di antara keistimewaan turunnya Al- 
Qur'an, yaitu Al-Qur'an tidak diturunkan 
keseluruharmya sekaligus dalam sekali 
waktu, tetapi diturunkan sedikit demi sedikit 
selama masa nsalah kenabian, baik bertipa 
ayat-ayat maupun surah-surah. Hikmah di 
balk hal. itu adalah agar kaum muslimin 
mudah membacanya, menghafalnya, 
memahaminya, dan mengamalkannya dalam 
kehidupan sehan-harL Hal Itu dijelaskan 
Allah swt. melalui firman-Nya, 

"Dan Af-Qur'cm {Kami turunkan) berangsur 
ongsttr agar engkau {Muhammad) membaca- 
karnfa kepada mmmm perlahandahan dan 
Kami menurunkmnya secara bemhapf (ak 
ISrS' fl7J: 106) 


98) Menurut sebagian riwayat adalah Namruz, Raja 
Babilonia. 

99) Menghidupkan ialah membiarkan hidup, 
dan yang dimaksudkan dengan mematikan ialah 
membunuh. Perkataannya itu untuk mengejek Nabi 
Ibrahim a.s. 
























































~ I 2. AI-BAQARAH 

I 44 (SapIBetina) 

260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, 
"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku ba- 
gaimana Engkau menghidupkan orang ma- 
ti." Allah berfirman, "Belum percayakah eng¬ 
kau?" Dia (Ibrahim) menjawab/Aku percaya, 
tetapi agar hatiku tenang (mantap)" Dia 
(Allah) berfirman, "Kalau begitu ambillah 
empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu 
kemudian letakkan di atas masing-masing 
bukit satu bagian, kemudian panggillah 
mereka, niscaya mereka datang kepadamu 
dengan segera." Ketahuilah bahwa Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

CARA-CARA PENGGUNAAN HARTA DAN 
HUKUM-HUKUMNYA 

Menafkahkan Harta di Jalan Allah 

261. Perumpamaan orang yang menginfak- 
kan hartanya di jalan Allah seperti sebutir 
biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada 
setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat 
gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, 
Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 

262. Orang yang menginfakkan hartanya di 
jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa 
yang dia infakkan itu dengan menyebut- 
nyebutnya dan menyakiti (perasaan peneri- 
ma), mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih hati. 

263. Perkataan yang baik dan pemberian 
maaf 100) lebih baik daripada sedekah yang 
diiringi tindakan yang menyakiti. Allah 
Mahakaya, Maha Penyantun. 

264. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan 
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (pera¬ 
saan penerima), seperti orang yang mengin¬ 
fakkan hartanya karena riya (pamer) kepada 
manusia dan dia tidak beriman kepada Allah 
dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) 
seperti batu yang licin yang di atasnya ada 
debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, 
makatinggaliah batu itu licin lagi. Mereka tidak 
memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang 
mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang kafir. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Keistimewaan Iain yang dimiliki Al-Our'an 
adalah ad a nya latar belakang masalah yang 
menjadi faktorturunnya suatu ayat Hanya sa|% 
kita memang tidak da pat rmnyatnaratakan 
bahwa setiap ayat Al-Qur'an selalu didahului 
sebab-sebab atau kisah-kisah tertentu yang 
melatarbelakangi torynnya ayat tersebut Hal 
itu karena slbagsan ayat memang turun akibat 
ad any a fektortertentu, sedangkan sebagian 
ayat yang lain benar-feemr turun sebagat 
permutaan atas suatu permasalahan—turun 
tanpa adanya sebab ataukisah tertentu. 


100) Perkataan yang baik, menolak dengan cara yang 
baik, dan pemberiaan maaf ialah memaafkan tingkah 
laku yang kurang sopan dari peminta. 



jJTvE# awatam 
apakah 


Or ^ 

juz’an minhunna jsbalim 

bagian dari pada gunung/ 

nya 


iW 36 OP' v 


14 $. 36 ijj 


qala mauta 

Dia (orang) 

belum berfirman yang mati 




H 

S'' »'i 


-tied 


tuhyil kaifa arinl rabbi ibrahlmu 

Engkau bagaimana perlihatkan Tuhanku Ibrahim 

hidupkan kepadaku 

-«rw - - 


qala Wa 
berkata dan 
ketika 


315 ys iPS d: 36 


arba'atam 

empat 


fakhu± qala 

maka Dia 

ambillah berfirman 

H - U 


qalbi 

hatiku 


*A, \ 


jrjs 3^-t 


iiyatma’inna 
agar menjadi 
tent er am 

"W II 


wa lakil 
akan tetapi 


ya 


qala tL/rnlq 

dia kamu 

berkata beriman 


bukit 


^alSkulli (ij)‘al §unrimaj ilaika fasurhunna minattairi 

atas jadikanlah kemudian kepadamu lalu cincang- dari 

tiap-tiap_ lah mereka burung 


$ pM* >-» 

csnnniiahn * wa‘!am va’tTnaka (ud)‘uhunna &LtrrtmfM 


/■fx 

t n 

hakim(un) ‘azTzun 

{260} Maha- Maha¬ 
bijaksana_ perk asa 


twt 


annailaha * wa‘lam 
bahwasanya dan 
Allah ketahuilah 


sa'ya(n) 

(dengan) 

segera 


ya’tTnaka 
mereka akan 
mendatangimu 


(ud)'uhunna dummag 
panggillah kemudian 
mereka 


ip 3PT && && 5J p 


habbatin kamaSali 

sebuah seperti 

biji_perumpamaan 


ff sabTlillShi 
di jalan Allah (ketaatan 
pada Allah) 

- W w 


amwalahum 

harta-harta 

mereka 


yur|fiquna 

menginfakkan 


UU^L) AjXa 4^-** Jr cJ. 

■ . nT.t i r.i. ■i..birr. ^Lriill! r>nn-5h!l' 4 i 05^0 amhat-at 


la±Tna Ma&dUI 

orang-orang perum- 

yang pamaan 


W 


yuqlS’ifu 

melipat 

gandakan 


wallShu babbah(tin) miatu 

dan biji seratus 

Allah 


aumbdatim 

tangkai 


fikulli 

pada 

tiap-tiap 


sanabila 

tangkai 


pip 'i>$% z;j\ © m ifi 

'amnwaiahiim wi infinnna Alia7ina 'alfmfunl wasi un wallahu vasva (u) limay 


x * A 9 > 


* 9 




sab‘a ambataf 

tujuh ia menum¬ 

buhkan 

ii 


Amwalahum yuqfiquna AllazTna ^ 'alfm(un) wasi’un wallahu yasya’(u) 

harta-harta menginfakkan orang-orang {261} Maha Maha Luas dan Allah Dia 

mereka_ __ yang 


Mengetahui 


limay 
bagi 

kehendaki siapa 


kp ' iP p JV-a 

_1= i m3 unfoflM 15 \l I ithi ‘ll na Climm9 fT rnKTlill^hi 


r* 3 

lahum v/a la flial mannavy 

bagi dan tidak menyakiti mengungkit- 
mereka perasaan ungkit 


ma apfaqu 
apa yang mereka 
infakkan 


yutbi’una 

tidak 

mengiringj 


summa 

kemudian 


IT sabTliilShi 
di jalan Allah 


wah-7anfi n(*\ » wa lahum ‘alaihim wa IS khaufun ‘irida rabbihim atmfium 




yahzanun(a) 
bersedih hati 


1 wa lahum 
dan mereka 
tidak 


‘alaihim 

atas 

mereka 


wa IS khaufun 
dan tidak ada 
kekhawatiran 


‘ir)da rabbihim 
di sisi Tuhan mereka 


pahala 

mereka 


vjt 


— U WIT f W- „ ^ 

yatba'uha min Sadaqatiy khairum wa magfiratun ma’rufuw Qaulum 

mengiringinya dari shadaqah lebih dan yang baik perkataan {262} 

1 - 7 ' ampunan 

CfJ - 


lebih 

baik 


dan do'a 


i-5?f O. **\' $-1 Ai' 

Ijlkp 2 I jpA \ (1^ bil ''sPJ (JS’E' 


IS tubtilu 
janganlah 
kalian merusak 


amanu 

beriman 


«• 


~VJf 


lazlna 
orang- 
orang yang 


Ya ayyuhal 
Wahai 


{263} 


hallm(un) qaTIiyyun wallahu aza(n) 

Maha Maha kaya dan Allah menyakiti 

Penyantun perasaan 

- ~v* - - 


oJSi M Pi 

ri's’on ma lahn i/unfinii ifuiini-T wfll hil manni 1 £adaaStikum 


nSsi ri‘a’an ma lahu yuqfiqu kaHai:i wal a£a bil manni 

manusia ingin hartanya menginfakkan seperti orang dan menyakiti dengan meng- 

dilihat yang perasaan _ ungkit-ungkit_ 


Sadaqatikum 

shadaqah 

kalian 


A c^j 


1 


*alaihi 
di atasnya 


sa^^anin 

batu licin 


kamaSali famaSaluhQ 

seperti maka perum- 

perumpamaan pamaannya 


akhir(i) 

akhir 


wal yaurnil 
dan hari 


biilShi 

kepada 

Allah 


wa IS yu’minu 
dan tidak 
beriman 








l 15 VAhHil w^H5hu k 



$alda(n) 

(dengan) 

bersih 


fatarakahO 
maka ia 

meninggalkannya 


wSbiluq fa a?SbahQ turSbun 

hujan lebat lalu menimpanya ada debu 


“1¥ 








kafirTn(a) 
yang kafir 


IS yahdil 
tidak memberi 
petunjuk 


kasabQ 
mereka usahakan 


S.IKSS i@I- ib.';,,. 


Wi ctu 



mimmS 

dari apa 
I yang 


‘ala syai'im 
atas sesuatu 




IVUtid •4t(| 


rrrr»i 

(UjiH 





































































DtS 


(ib)liga’a 

(dengan) 

mengharap 

“W 


amwalahumub 

harta-harta 

mereka 


yuqfiquna 

menginfakkan 


wabilun 

hujan 

lebat 


asabaha 

menimpanya 





bi rabwatin 
di dataran 


jsa ^ «v w*w 

JJai 3,15 ^ 

fatallfunl wabilun vusibha * fa illam 


kamasali 

seperti 

perumpamaan 


lazina Wa masaiul 

orang-orang dan perum- 

yang pamaan 

II - 

> « > > 


min apfusihim 
dari diri mereka 
sendiri 


wa ta&bTtam 
dan keteguhan 


fata 11 (un) 
maka hujan 
gerimis 


wabilun 

hujan 

lebat 


yusibha 

menimpanya 


fa illam 
maka jika 
tidak 


di'fain(i) 
dua kali lipat 


tJIA-1 


»y\ s 

r-a\._s 


ukulaha fa’atat 

buah-buahannya lalu men- 

datangkan 


- wp -~~~~- 

takuna an * afradukum Ayawaddu basTr(un) ta'maluna bima waliahu 

menjadi untuk salah seorang apakah (2651 Maha kalian dengan dan 

i-i:— Melihat - 


ta'maluna bima waliahu 

kalian dengan dan 

kerjakan apa yang Allah 

tf I&Sii 4*2-* 

min tabtihal Mn wa a’nabin ^min nakhTliw jannaturn 


abadukum 
salah seorang 
diantara kalian 

~w 


Ayawaddu 
apakah 
ingin 

~WB 


(I 


lahu 


lahu 


ar.haru min tabtihal tajrT wa a’nabin ^min nakhTliw 

bagi- sungai-sungai di bawahnya mengaiir dan dari kurma kebun bagi- 

nya __ anqqur-anqgur n Y a 


%i> & 3Sii 4* 


du'afa‘(u) zurriyyatun wa lahu kibaru 
yang keturunan dan masatua 

lemah baginya 


waa?abahul £amarati ''ming kuliiS im r 

dan buah-buahan segala macam di 

menimpanya dalamnya 

w:- mw~ vj 


oic.'s 1 j 


yubayyinultahu 

Allah 

menerangkan 


kazalika 

demikianlah 


fahtaraqat 

ialuterbakar 


narun 

api 


flTM 

di 

dalamnya 


i’sarup 

angin keras 


fa asabaha 
maka 

menimpanya 


lazina 

orang-orang 
yang 


<r> 

Ya ayyuha! 

Wahai {266} 


SC 

tatafakkarun(a) 

berpikir 




ayati 1 takumul 

ayat-ayat bagi kalian 


11*5 


akhrajna 

Kami 

keluarkan 


wa mimma 
dan dari 
apa yang 



W «T 


miq tayyibati 
dari yang 
baik-baik 


g&\ \ r p\ 


arjfiqu 

infakkanlah 


amanu 

beriman 


9 > 9 \' 

p- _$ 

* wa lastum 



*w 

X 9^ ^9> 

> * 


Al* 

tuqfiquna 

minhu 

kalian 

infakkan 

darinya 


&Ul 



khabTSa 
yang 

buruk-buruk 

VJ" 

< ^ I rA '* is 


wa la tayammamul 
dan janganlah 
kalian memilih 


7- V9 4 

mina! ardfi’i »lakum 


mina! arg(i) 
dari bum! 


lakum 

bagi 

kalian 


(j>f Ah! o' ^ 


w 


walamu 


ganiyyun annaUUha walamu fth(i) 

Maha kaya bahwasanya dan ketahuilah di 

Allah dalamnya 

- w 


^ bil-fabsya‘(i) ^ 
dengan berbuat 
kejahatan 

li - 




wa ya’murukum 
dan menyuruh 
kalian 




taqra 

kemiskinan 


an tugmidu ilia bi akhizThi 

kalian memi- kecuali orang yang mau 

cingkan mata mengambilnya 

ila'idukumul Asysyaitanu 


S 

{268} 


menjanjikan kalian 
(menakut-nakuti) 

H 


{267} 


V>l 

Aas 

faqad 

maka 

sungguh 


^ k\j 

'alim(uy) w§si‘un waliahu 

Maha Maha luas dan Allah 

Mengetahui 


4*? t'. . - 

jiLv<a3_J 

wa fadia(n) minhu magfiratam 

dan karunia dari-Nya ampunan 


’ya'idukum 

menjanjikan 

kalian 


waliahu 

dan 

Allah 


- (I - « - (i - 

An, 0_y <ly*J o* Jl 


hikmata 
kemampuan memahami 
syariat agama 


yu’tal wa may yasya (u) may hikmata 

diberi dan barang Dia kepada hikmah 

siapa yang kehendaki orang yang (pengetahuan) 


** 9 ^ 


Yu’til 
Dia mem- 
berikan 






{269} 


!^ji Vi CJ 1$ii== CaJ. 



albab(i) ulul ili§ 

berakal orang-orang kecuali 

yang 

^ rw.f ? v. 

Sy-nf^iwi 


yazzakkaru 

mengambil 

pelajaran 


wa ma 
dan 

tidaklah 


h iS 


6““ ah, 
ml 
► Oixnnah 


m 


QaEqjjilfih 

Iftuum 


I kasira(n) khairang 

yang kebajikan 

| banyak 

H ^Mrrrfnrr Jii'ii /ltTuvfilT 

MlKWiiUil Tnwlluh 

-^ filadtl MjLJttJUJLl 

'l^ iv* -rf rt- f 1 1 -m 



JK 2. AI-BAQARAH 45 Rjfe 
(SapiBetina) | j 

265. Dan perumpamaan orang yang 
menginfakkan hartanya untuk mencari 
rida Allah dan untuk memperteguh jiwa 
mereka, seperti sebuah kebun yang terletak 
di dataran tinggi yang disiram oleh hujan 
lebat, maka kebun itu menghasilkan buah- 
buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat 
tidak menyiraminya, maka embun (pun 
memadai). Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan. 

266. Adakah salah seorang di antara kamu 
yang ingin memiliki kebun kurma dan 
angguryang mengaiir di bawahnya sungai- 
sungai, di sana dia memiliki segala macam 
buah-buahan, kemudian datanglah masa 
tuanya sedang dia memiliki keturunan 
yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu 
ditiup angin keras yang mengandung api, 
sehingga terbakar. 101) Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
agar kamu memikirkannya. 

267. Wahai orang-orang yang beriman! 
Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah 
kamu memilih yang buruk untuk kamu 
keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memi- 
cingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan 
ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha- 
Terpuji. 


Asbabun Nuzul ayat 267 


Dan Abr Umaraah bin Saha! dan ayahnya bahwa 
Rasulullah Saw. melarang dua wama kurma yang 
busuk, yang mana orang-orang menilamya jelek 
dan mereka mengeluarkannya sebagai sedekah. 
maka turunlah ayat ini 

268. Setan menjanjikan (menakut-nakuti) 
kemiskinan kepadamu dan menyuruh ka¬ 
mu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah 
menjanjikan ampunan dan karunia-Nya ke¬ 
padamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Menge¬ 
tahui. 

269. Dia memberikan hikmah 102 ^ kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa 
diberi hikmah, sesungguhnya dia telah 
diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada 
yang dapat mengambil pelajaran kecuali 
orang-orang yang mempunyai akal sehat. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Definisi asbabun nuzui a da fa h hal-hal yang 
menjadi latar belakang turunnya suatu ayat 
feefcika ayat itu diturunkarv baik berupa penja- 
lasan sebuah hukum karena munculnya suatu 
kejadiart atau lemacamnya mau pun jawaban 
atas suatu pertanyaan yarvg ditujukan kepada 
Nabi Muhammad saw. 


101) Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan 
hartanya karena riya, membangga-banggakan 
pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati 
orang yang diberi. 

102) Hikmah, ialah kemampuan untuk memahami 
rahasia-rahasia syariat agama. 


































































270, Dan apa pun infak yang kamu be- 
rikan atau nazar 103) yang kamu janjikan 
maka sungguh, Allah mengetahuinya. 
Dan bagi orang zalim tidak ada seorang 
penolong pun. 

271, Jika kamu menampakkan sedekah- 
sedekahmu, 104} maka itu baik. Dan jika 
kamu menyembunyikannya dan membe- 
rikannya kepada orang-orang fakir, ma¬ 
ka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan 
menghapus sebagian kesalahan-kesalah- 
anmu. Dan Allah Mahateliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan. 

272, Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) 
menjadikan mereka mendapat petunjuk, 
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa 
pun harta yang kamu infakkan, maka 
(kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan 
janganlah kamu berinfak melainkan 
karena mencari rida Allah. Dan apa pun 
harta yang kamu infakkan, niscaya kamu 
akan diberi (pahala) secara penuh dan 
kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). 


Asbabun Nuzul ayat 272 


Dari Ibnu Abbas dart Rasuiullah Saw bahwa belmu 
memermtahkan agar tidak bersedekah kecuali 
kepada orang Islam sampai turun ayat mi, lalu 
beliau menyuruh bersedekali kepada siapa saja dari 
semtia agama. (HR. Ibnu Abi Hatim) 

273. (Apa yang kamu infakkan) adalah 
untuk orang-orang fakir yang terhalang 
(usahanya karena jihad) di jalan Allah, 
sehingga dia yang tidak dapat berusaha 
di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, 
menyangka bahwa mereka adalah orang- 
orang kaya karena mereka menjaga 
diri (dari meminta-minta). Engkau 
(Muhammad) mengenal mereka dari 
ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara 
paksa kepada orang lain. Apa pun harta 
yang baik yang kamu infakkan, sungguh, 
Allah Maha Mengetahui. 

274. Orang-orang yang menginfakkan 
hartanya malam dan siang hari (secara) 
sembunyi-sembunyi maupun terang- 
terangan, mereka mendapat pahala di 
sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih hati 


A L-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Sangat periling artinya untuk menyempitkan 
defimsi asbabun nuzuf dengan kalimat, "Hal- 
haf yang merpds latar belakang turunnya 
suatu ayat ketika ayat tot diturunkan.." agar 
ktsah-kisah yang disebutkan dalam ayat-ayat 
yang telah disebutkan dalam contob tadi tidak 
disalahartikan sebagai asbabun nuzul 


103) Janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap 
Allah swt. Untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik 
dengan syarat ataupun tidak. 

104) Menampakkan sedekah dengan tujuan agar 
dicontoh orang lain bukan untuk riya. 


fa innailaha 
maka sesungguhnya 

Allah 

r |J 

& 

^ min nazriq 
dari suatu 
nazar 

a 

* nazartum 
kalian 
nazarkan 

- U U Mil IJ *" 

jyt, L*j 

an m«n rugtaqatiH aqfaqtum Wa m4 

atau dari suatu infak kalian infakkan dan apa 

yang 

W*B IV 

^ b: 

tubdu? Iq 

kalian jika 

menampakkan 

| • / TY* V ‘ 

1 w - 

' {270} 

IjA 

^ min ansar(in) 
dari periolong 
(dari siksa Allah) 

^uL&U 

li? ?alimina 
bagi orang-orang 
yang zalim 

, w 

wa ma 
dan tak 
ada 

*• 

ya iamuh(u) 
mengetahuinya 


IV * ^ > 

'\ .'a il l 5lj ^ 1 

fuqar^a wa tu’tuhal tukhfuha Wa Iq hiy(a) fani'imma ^daqdU 

orang-orang dan kalian kalian me- dan jika itu maka baik shadaqah 

fakir 


wa tu’tuhal tukhfuha 

dan kalian kalian me- 

memberikannya nyembunyikan 

mw - (i «v 

A 


miq sayyi’&tikum 
kesalahan-kesalahan 
kalian 


ft 

'annh im 




angkum 
dari kalian 


wa yukaffiru 
dan Dia akan 
menghapuskan 


khairul tahuiua 

lebih maka itu 

baik 




hudihum 

memberikan petunjuk 
kepada mereka 


‘alaika 

kewajiban 

atasmu 


Laisa 
bukanlah 
(Muhammad) 


IjjUUJ Ld ^ 


~ _ * I _ *ii“ /tv Ll4ffh VI mfinf'ir'ica \A /» * fa ll ^nfUSlklJm 


tunfiqO 

kalian 

infakkan 

¥♦* 


wa mS 
dan apa 
yang 

^arw 


;:w 

yasya'(u) 

Dia 

kehendaki 


khabTr(un) 

Maha 

Mengetahui 


IS > ** 

' lakum 
bagi kalian 




ta'maiQna 

kalian 

kerjakan 


bim§ waliftftu 

terhadap dan 

apa yang Allah 

w 




may 

orang 

ya n ! 


kw 


yahdi 

memberi 

petunjuk 


wa ISkinnailSha 
akan tetapi Allah 


> x 


wajhillah(i) 

keridaan 

Allah 




35X25*3 

la tu?lamun(a) 
tidak dianiaya 


fr sabTiiliahi 
di jalan Allah 


IRS) 

melainkan 


ilatkum 
kepada kalian 


ubsiru 

terkepung 


tuqfiquna 

kalian 

menginfakkan 


yuwaffa 
akan dicukupi 


wa ma 
dan 

tidaklah 

u 


fa li apfusikum 
maka untuk diri 
kalian sendiri 


l yjC 


min khairiy 
dari kebaikan 


, |-jf| 

kalian infakkan 


laiTna 

Lii fuqarS’il 

'3' 

orang-orang 

yang 

bagi orang-orang 
yang fakir 

(272) 


S’ 9 

'iiv 

fTI artfi 
di bumi 




darbaq 

berusaha 


la yaataffuna 
mereka yang tidak 
mampu 


bi sTmahum 
dengan sifat-sifat 
mereka 


" min khairirt 
dari kebajikan 


* i_ _:_ a anniw5’a lAhJtll 


ta’rifuhum 
kalian kenal 
mereka 

w ' 

tunfiqQ 

kalian infakkan 


Cj 

wa ma 
dan apa 
yang 


minat-ta'affuf(i) 
menjaga diri dari 
meminta-minta 


ilhafa(n) 

secara 

mendesak 


agniya’a 

orang-orang 

kaya 

“W 


lahiiu 

orang yang 
bodoh 


■dii 


amwalahum 

harta-harta 

mereka 

MB 

I ajruhum 
pahala mereka 




yugflgOna 

menginfakkan 


falahum 
maka bagi 
mereka 


AtlalTna 
orang-orang 
yang 



wa 'aflfniyatan 
dan 

tera ng-terangan 


{273} 

li 


S3? 

'alTm(un) 

Maha 

Mengetahui 


sirraw 
(secara) ter- 
sembunyi 


) > 

bihT 

dengan- 

nya 


wan nahari 
dan siang 
hari 


la yas’alunan 
mereka tidak 
meminta-minta_ 

, « , 

fa innaliaha 
maka sesung- 
guhnya Allah 


wa lahum 
dan tidak 


‘ataihim 

atas 

mereka 


wa la khaufun 
dan tidak ada 

kp-khawaisran 




(1“^ Oi*tqnitill 

U lUflJIIN 

h3c±b 


■ ‘iqda rabbihim M 
dl sisiTuhan meceka 

■ TTTir munfn 

SU;*ti TnwIUh 
Wn|iLi Mutt.*sM 


•__j jPjr>o -- 3 p—££J 

lahum 'alnihim wa la khaufun inda rabbihim 

an mereka 
KJamat) 

r^TTTT— 

wlUh Hi 

md| 









































































Surah Ke - 2 


Juz Ke-3 


i JaJf 


t v 


r J^jJUis 


3j£j*f5 L*Q' PSU$\ 

lazi yaqumul kama ilia la yaqumuna riba ya’ku lunar Aflailna 

oranq berdiri sebagai- melainkan tidakdapat riba memakan oranq-oranq 

mana 

Tf 


la yaqumOna 
tidakdapat 
berdiri 


Aliatfna 
oranq-oranq 
yang 


jr £11114 moiiu utiu11 ■ Twuy 

' 19 V0 19 ~ 

ipl Gi $6 ylfiii 

baiu innamal qalu bi annahurn zalika minal-mass(i) syaitanu yatakhabbatuhus; 

dari kegilaan 


jual beli 


t)i annahum zalika 

karena demikian 

mereka itu 


syaitanu 

setan 


yatakhabbatuhusy 
masuk 
padanya 


3j &+* 'jQ' 


mau'izatum ja’ahu famaq riba 

pelajaran telah datang maka riba 

(larangan) kepadanya barang siapa 


wk harramar 
dan meng- 
haramkan 


'\jg\ p 


bai‘a 
jual beli 


wa ahallallahul 
dan Allah meng- 
halalkan 


riba 

riba 


mislur 

(itu) 

seperti 






’Ada wa man 

mengulangi dan barang 

(perbuatan itu) siapa yang 

a! I > X ^X 

9 

Yamhaquli§hur 
Allah menghapuskan {275} 


, v# up 

tktlah^n u/u amnihn ma frafahn fantaha mkkikr 


ilallah(i) wa amruhO 
(diserahkan) dan 

kepada Allah urusannya 


ma salaf(a) 
apa yang 
telah ialu 


faiahu 

maka 

baginya 


faqtaha 
Ialu ia 
berhenti 


mir rabbihi 
dari 

Tuhannya 


khalidun(a) fTha hum ^rigr(i) ashabun fa/uia’ska 

kekal di mereka neraka (adafah) para maka 

dalamnya 


ashabun 
(adalah) para 
penghuni 


fa uia’ska 
maka 
mereka itu 


rw 


{276} 


$ M'S 4is 


a§Tm(in) 
tetap ber- 
buatdosa 


kulta kaffarin 
setiap orang 
yang tetap kafir 


ia yuhibbu 
tidak 
menyukai 


waliahu 
dan Allah 


sadaqat(i) 

shadaqah 


wa yurbis 
dan menyu- 
burkan 


riba 

riba' 


iJk$S\ ijilitj xp\ 


salata 

shalat 


wa aqamus 
dan mereka 
mendirikan 


^ailh^ti 
kebajikan-kebajikan 


wa 'amilus 
dan mengerjakan 


amanu 

beriman 




« 

IazTna Inna! 

orang-orang sungguh 

yang 


"alnihim utm In Ifhnnfnn ‘rnr!n mhhlhim * ninihum Inhtim WSl ntfll 17 




i>C\ 


‘alaihim wa la khaufun ‘iqda rabbihim 

atas tidakada kekhawatiran di sisiTuhan 

mereka kepada Allah mereka 


(it)taqutlaha 
bertakwalah kalian 
kepada Allah 


\p\ 

amanut 

beriman 


ajruhum 
pahala mereka 
yang 

VM 


lahum 

bagi 

mereka 


zakata 

zakat 


wa atauz 
dan mereka 
menunaikan 


ai 


IazTna 
orang-orang 
yang 


v > XX 

l«Vi 

Ya ‘ayyuhal 
Wahai 


* TYV • 


{277} 


X*X 



EJ2s P hi -S' 'tin# Si # t &ij 


tafaiu 

kalian 

kerjakan 


mu'minln(a) 


x> 

iIkjj 

wa rasuhh(T) 
dan Rasul-Nya 



minallahi 
dari Allah 




minar riba baqiya ma wa £aru 

dari riba' tersisa apa dantinggal- 
yang kanlah kalian 

7 “ 

p&lk P-MH- 

bi harbim fa’zanu 

dengan adanya maka umum- 
perang kanlah 

In tn-yiimfinn * nmu/niiki irn 


la ta^iimQna 
kalian tidak 
menganiaya 


amwalikum 

harta-harta 

kalian 


i* s** \\ ^ t. "T ^ 


i!a maisarah(tin) 
sampai 

berkelapangan 


fana?iratun 
maka berilah 
tangguh 


zu'usratir) 


yaumaq Wattaqu 
pada dan peliharalah diri {280} 
' kalian (dari siksa) 

0 




ta J iamQn(a) 

mengetahui 


kuntum 

kalian 




{281} 




la yu?lamun(a) 
tidak dianiaya 



tiap-tiap 

diri 


|Q|*Qa(q«lih 

M.iUq *>*— 



■ tUWafiS ^mma I 

diberi balasan hen^udianl 
dengan sempurna ■ 

Mjrfd S|iihTtfv/1l#ti 
Wjf j.h Mull 

r/liirfd P.ir-q 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


47 



Hukum Riba 


275. Orang-orang yang memakan riba 
tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan se¬ 
tan karena gila. 105) Yang demikian itu 
karena mereka berkata bahwa jual beli 
itu sama dengan riba. Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan meng- 
haramkan riba. Barang siapa mendapat 
peringatan dari Tuhannya, Ialu dia ber¬ 
henti, maka apa yang telah diperolehnya 
dahulu menjadi miliknya 106J dan urusan¬ 
nya (terserah) kepada Allah. Barang siapa 
mengulangi, maka mereka itu penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya. 


276. Allah memusnahkan riba dan me- 
nyuburkan sedekah. 1075 Allah tidak me¬ 
nyukai setiap orang yang tetap dalam 
kekafirandan bergelimang dosa. 10ai 


277. Sungguh, orang-orang yang beri¬ 
man, mengerjakan kebajikan, melaksana- 
kan salat dan menunaikan zakat, mereka 
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak 
ada rasa takut pada mereka dan mereka 
tidak bersedih hati. 


278, Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang beriman. 


279. Jika kamu tidak melaksanakannya, 
maka umumkanlah perang dari Allah 
dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, 
maka kamu berhak atas pokok hartamu. 
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) 
dan tidak dizalimi (dirugikan). 


280, Dan jika (orang berutang itu) dalam 
kesulitan, maka berilah tenggang waktu 
sampai dia memperoleh kelapangan. Dan 
jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik 
bagimu,jika kamu mengetahui. 

281. Dan takutlah pada hari (ketika) kamu 
semua dikembalikan kepada Allah. Ke- 
mudian setiap orang diberi balasan yang 
sempurna sesuai dengan apa yang telah 
dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi 
(dirugikan). 


TD5) Orang yang mengambil riba tidak tenteram 
jiwanya seperti orang kemasukkan setan. 

106) Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum 
turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 

107) Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta 
itu atau meniadakan berkahnya. Dan menyuburkan 
sedekah ialah memperkembangkan harta yang 
telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan 
berkahnya 

108) Orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap 
melakukannya 































































€ 


48 


2. AI-BAQARAH 
(Sapi Betina) 


Kesaksian dalam Muamalah 



282. Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila kamu melakukan utang piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menulis¬ 
kannya dengan benar. Janganlah penulis 
menolak untuk menuliskannya sebagai- 
mana Allah telah mengajarkan kepada- 
nya, maka hendaklah dia menuliskan. 
Dan hendaklah orang yang berutang itu 
mendiktekan, dan hendaklah dia bertak- 
wa kepada Allah,Tuhannya, dan janganlah 
dia mengurangi sedikitpun daripadanya. 
Jika yang berutang itu orang yang kurang 
akalnya atau lemah (keadaannya), atau 
tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 
hendaklah walinya mendiktekannya de¬ 
ngan benar. Dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi laki-laki di antara kamu. 
Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, 
maka (boleh) seorang laki-laki dan dua 
orang perempuan di antara orang-orang 
yang kamu sukai dari para saksi (yang 
ada), agar jika yang seorang lupa maka 
yang seorang lagi mengingatkannya. 
Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 
apabila dipanggil. Dan janganlah kamu 
bosan menuliskannya, untuk batas wak- 
tunya baik (utang itu) kecil maupun be- 
sar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah, lebih dapat menguatkan kesaksi¬ 
an, dan lebih mendekatkan kamu kepa¬ 
da ketidakraguan, kecuali jika hal itu 
merupakan perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka 
tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 
tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi 
apabila kamu berjual beli, dan janganlah 
penulis dipersulit dan begitu juga saksi. 
Jika kamu lakukan (yang demikian), 
maka sungguh, hal itu suatu kefasikan 
pada kamu. Dan bertakwalah kepada 
Allah, Allah memberikan pengajaran 
kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Di antara ulama yang seeara khusus menyusun kitab 
tentang asbabun rsuzul adalahsebagm beriktit 


Ait bm al-Madmi, wafat pada 234 H Hanya saga, 
kitab karangannya tidak dapatditemukarv. Namun 
begitu, nama Ali bmai-Madim sering disebut oieb 
Imam as-SuyutHi sebagmsatah seorang ulama 
yangcukup intens menulis tentang asbabun nuzul 
. Abu Hasan Atibrn Ahmad bin Muhammad al- 
Wahidi an-Natsaburi, wafat pada 468 H. Kitabnya 
yang. berjudul A$babun~Nmffi ' merupakan saiah 
satu fcarya paling masyhur dalam ilmu asbabun 
■ fiuiui sehtngga roertjadt■ rujukan' penting bagi 
ulama dan afcaderrasi. 

.' Syaikhuf tsfem Abu' FaShat Ahmad bin Hajar bin 
Aii al-As^afam, wafat pada 852 H. la sempat 
lenulis sebuah kitab tentang asbabun auzut, 
tetapi ta menlnggal duma sebelum menyelesaikan 
karangannya itu. , 

Imam Jaialuddin Abdurrahman bin Abu lakar bm 
Muhammad, yang akrab disebut Imam as-Suyutht, 
r wafat pada' 9X1 H Karangannya yang berkaitan ' 
', dengan asbabun nuzul diberi judul Lubabul-Nuqui 
ft AsbSbm-mzQI; merupakan salab satu kitab 
ter penting daiamilmu asbabun nuzul. 


it*, f* 

^ iig aialirn bidainin ItadSya 


“MT 


dengan 

utang 


£3 

apabila 



Ya ayyuhal 

Wahai 


....... ■ . — jL* 1_ .... * umh/obti ih 


wa la ya’ba 
dan janganlah 
enooan 


bil-'adli 
dengan adil 


katibum 

seorang 

penulis 


bainakum 
di antara 
kalian 


walyaktub 
dan hendaklah 
mencatat 





alSamahuliahu 
Allah telah 
mengajarkan 


w 




■i O 


Kama 

sebagaimana 


yaktuba 

menulis 


v>i 

wa la yabkhas 
dan janganlah ia 
mengurangi 



ay 

untuk 




rabbahu 

Tuhannya 


wal yattaqillaha 
dan bertakwalah 
kepada Allah 


lazT ‘alaihil haqqur 
orang yang berutang 




la yastalTu 
ia tidak 
mampu 

3 U daTfan 

atau lemah 

(keadaannya) 

au safThan 

atau lemah akal 

lazT ‘alaihil haqqu 
orang yang berutang 

kina) fa ing 

dia maka 


\o> *\' 

Ijjl^XjL*j'j 

r » . 

% 


1 >0 -r 
O' 

^ s 00 * 

syahldaini 
(dengan) dua 
oram i ssiksi 

** 

wastasyhidu 
dan persaksikan¬ 
lah kalian 

bil-'adl(i) 

dengan 

adil 

waliyyuhu 

walinya 

fal yumlil huwa 

maka hendaklah dia 

membaca 

yumiita ay 

memba- untuk 
canva 


w “ 



✓ rr A 





wamra’atani 
dan dua orang 
perempuan 


farajuluw 
maka seorang 
laki-iaki 


rajulaini 
dua orang 
laki-laki 


yakuna 

ada 

keduanya 


lam 

tidak 




fed 

maka 

jika 


mir rijalikum 
dari laki-laki kalian 




fatuiakkira 

maka 

menqingatkan 


ihdahumS 
salah seorang 
dari keduanya 


tapilta arj 

(ketika)lupa agar jika 


minasy syuhada’i 
dari saksi-saksi 


tardauna 

kalian 

ridhai 


mimmari 
dari orang 
Vang 


'gw aw && ipi 



syuhada’u 
saksi-saksi itu 


CM 1 


wa Id ya’basy 
danjangan 
eng gan_ 


ukhrS 
yang lain 


ihdAhumaj 
salab seorang 
dari kgduan: 




\ \ 






kabTran 

besar 


§agiran 

kecil 


taktubOhu an 

menuliskannya uinmk 




* „ .._ ..L __ irtHtiasahi 


alia tartabO 

untuktidakmenim- 
bulkan keraqu-raquan 


wa adnS 
dan lebih 
dekat 


lisy syahadati 
bagi persaksian 


wa aqwamu 
in le 


dan lebih 
menguatkan 


IndttJlflhf 
di sisi Allah 


rW jO* tre^ 6J -- 

® ^ I ^ 4i h I rdihii rt I - j-■! ! .-j ! idfl 


junaliun 

dosa 


‘alaikum 
atas kalian 


falaisa 
maka tidak 
ada 


bainakum 
di antara kalian 


tudTrunahU 
kalian jalankan 


badiratag 

yang hadir 
(tunai) 


bjSratsfi 

perdagangan 


if jUsfe lit \5uXj 




katibuw 

penulis 


wa 13 yudSrra 
danjangan 
dipersulit 


tabSya’tum 
kalian berjual-beli 


123 

apabila 


wa asyhidu 
dan persaksikan¬ 
lah kalian 


alls taktubuhS 

untuktidak kalian 
menulisnya 




1 hilrnm 


bikum 
pada diri kalian 


Iqun 
sikai 


H 


« 


\ 9 v *** 9 ^ A 


fusuqum 

kefasikan 


fa innahO 
maka 

sungguh itu 


tafaiu 

kalian lakukan 


wa iq 
dan jika 


wa la syahld(un) 
dan jangan saksi 


jLys ^ > 4 


wallahu 
dan Allah 



ty.* m 




wa yu'allimukumullahtu) 
dan Allah mengajar kalian 


wattaqullah(a) 
dan bertakwalah 
kalian kepada Allah 


Pk* QrtlqalflH pral -* /rtadd Sil*U r«wlh»t> 

r% 38 & ffi- XZ 7 Z 7 


pada Alla r^^^l 

imTTTt 

Sj 
















































































maqbudah(tun) 
yang dipegang 


farihanum 
maka (hendaklah 
ada) barang jaminan 


F 


„„i'j —— 

TfiB »■ - 

* ^ 

\ 9 > ~ 
IJJUN 
** 


U.J © 

katibaq 

tajidu 

wa lam ^ala safariw 

kuqtum Wa ing 

seorang 

penulis 

mendapati 

dan dalam 

tidak perjalanan 

kalian dan 

jika 


#£ Get i;\ $ 

WalvattaGil amSnatahu fu’^tumina la±i’ falvu’adriil hn’Han * hn’Hnkiim amina fain 


walyattaqil 
dan hendaklah 
bertakwa 


fa innahu 
maka sung- 
guh dia 


arndnatahu 

amanat- 

nya 


(u’)tumina 

dipercayai 


la±i' 

orang 

yang 


falyu’addil 
maka hendaklah 
menunaikan 


ba’daq 
sebagian 
yamj lain 


ba’dukum 
sebagian kalian 


amina fa in 
percaya maka 
jika 


i ✓ 9 > 


yaktumha 

menyembunyikan- 

nya 


9 s s 

wa may 
dan barang 
siapa yang 


;SUlll 

syahadah(ta) 

kesaksian 


'J 


wa la taktumusy 
dan janganlah 
kalian sembunyikan 


rabbah(u) 

Tuhannya 


(Alla ha 
Allah 




fis samawati 
di langit 


> •>. .* > 

tukhfOhu 
kalian menyem- 
bunyikannya 


m§ LillShi 
apa milik 

yang Allah 


{283} 


'alTm(un) 

Maha 

Menqetahui 

PM 


ta’maluna 

kalian 

kerjakan 


bima wallahu qalbuh(u) §&imung 

dengan dan hatinya berdosa 1 

yang Allah 




fi apfusikum 
dalam diri kalian 


aj^; 

- 213 . K ££ as ty 


ma tubdu 

apa kalian 

yang menamgakkan 


wa in 
dan 
jika 


fil-ard(i) 
di bumi 


. wg w w if . WTTI‘1 

. .<■> {jr* ‘-r > 

yasya'(u) may wayu‘a±2ibu ynsyfi u limay fayagfiru bihillah(u) ' yuhasibkum 


wa ma 
dan apa 

yang 


yasya(u) may 

Dia orang 

kehendaki yang 


3 yu 
dan 

mengazab 


Dia 
kehendaki 


limay 
bagi orang 
yang 


fayagfiru 
maka Dia 
mengampuni 


bihillah(u) 

dengan-Nya 

(Allah) 


yuha 
memperhitungkan 
kalian 


mm mm mm 

\S \ 9 > Sjul yy, \ ^ 9 ^ ? A. >1 l X 


uqzila 

diturunkan 


bima 
kepada 
apa yarn 


rasulu 

Rasul 


Amanar 

beriman 




{284} 


qadir(un) 
Maha kuasa 


syai ing 
sesuatu 


ala kulli 
atas segala 


wallahu 

dan 

Allah 






wa kutubihT 
dan kitab- 
kitab-Nya 


wa mala’ikatihT 
dan 

malaikat-Nya 


billahi 

kepada 

Allah 


£ > 


^ 9 > * y \\' * ' 9 


0- 01 

3mana kullun 
beriman semuanya 


i/ ^ ^ 

V n j 

sami'na 

kami 

mendengar 




11 


wal-mu'minun(a) 
dan orang-orang 
yang beriman 


mir rabbi hi 
dart 

Tuhannya 


ilaihi 

kepa- 

danya 




£ 


wa qalu 
dan mereka 
berkata 


mir rusulih(T) 
dari Rasul-Rasul 
Nya 


baina ahadim 
di antara seorang 


<3 jAl 


la nufarriku 
kami tidak 
membedakan 


wa rusulih(T) 
dan rasul- 
rasul-Nya 




La yukallifullahu 
Allah tidak 


{285} 


ma$Tr(u) 
tern pat 


wa iiaikal 
dan kepada-Mu 


rabbana 

YaTuhan 


gufranaka 
aku mohon 


wa ata'na 
dan kami 


memueuani 

t 'gZ 

maktasabat wa 'alaiha 

(kejahatan) dan baginya 

yang ia ker[akan (siksa) 

Kemoaii Kami ampunan-iviu taat 

UlS’C lA 4\ Ll2 

ma kasabat laha wus'aha ilia nafsan 

kebaikan yang ia baginya (sesuai) melain- seseorang 

usahakan (pahala) kesanqqupannya kan 

wa la tahmii rabbana 

dan janganlah Ya Tuhan 

Engkau bebankan kami 

istiu ji'&Li'k 

akhfa'nfl aw naslna m 
kami saiah atau kamt lupa jika 

”5^ IjH 

ia tu'akhitna rabbana 

janganlah Engkau Ya Tu ha n 

hukum kami kami 

% e: ^ 5 ” 

wa la rabbana ming qabhna 

dan ja- Ya Tuhan sebelum kami 

nqanlah kami 

< 'X's' 

v Ji 

‘ala! ia^lna harnaltahu 

terhadap telah Engkau 

oranir-orang yang bebankan 

W WM 

■m 

Kama i$rang alaina 

sebagai- yang atas kami 

mana berat 

T iS 

warnaitwil wagfiriana 

dan rahmatilah dan ampunilah 

kami kami 

CAOlJ fi, 

ann5 wa’fu bih(T) lartS ia taqata r, Ni tuhammtlna 

atas dan dengan- bagi tidak sanggup apa Engkau 

kami maafkanlah nya kami yang bebani kami 

kafinn(a) ‘aiai qaumil faqsurna maulanS ■ ; ‘ 

{286} yang kafir atas kaum maka tolonglah Pe no long Engkau 

kami kami 

l ir! a-.* g?. .1 ,_ysBRi Macm j .n dm , 


V 




u- 


tr« q 


jfiT" 2 - a, - baqarah T49 Dl 

(SapiBetlna) j ^ | ^T 

283. Dan jika kamu dalam perjalanan 
sedang kamu tidak mendapatkan seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang 
jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, hendaklah yang dipercayai 
itu menunaikan amanatnya (utangnya) 
dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian, karena 
barangsiapa yang menyembunyikannya, 
sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

Pujian Allah terhadap Para Mukmin dan 
Doa Mereka 

284. Milik Allahlah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Jika kamu 
nyatakan apa yang ada di dalam hatimu 
atau kamu sembunyikan, niscaya Allah 
memperhitungkannya (tentang perbu- 
atan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa 
yang Dia kehendaki dan mengazab siapa 
yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. 

285. Rasul (Muhammad) beriman kepada 
apa yang diturunkan kepadanya (Al- 
Qur'an) dari Tuhannya, demikian pula 
orang-orang yang beriman. Semua ber¬ 
iman kepada Allah, malaikat-malaikat- 
Nya,kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. 
(Mereka berkata), "Kami tidak membeda- 
bedakan seorang pun dari rasul-rasul- 
Nya." Dan mereka berkata, "Kami dengar 
dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan 
kami, dan kepada-Mu tempat (kami) 
kembali." 


Asbabun Nuzut ayat 285 


Dan Ibnu Abbas bahwa setelah ayat 284 tunm, ayat 
itu masuk ke hati para sahabat padahal sebelumnya 
tidak ada yang masuk ke hati mereka, RasuluIIah 
Saw. bersabda, "Katakanlah kami mendengar, taat 
dan menyerahkan din” Kemudian terasa inian 
masuk ke hati mereka, laiu Allah Swt. menurunkan 
ayat im. 


286. Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang 
dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari 
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka 
berdoa),"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami 
melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebani kami dengan 
beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tidak 
sanggup kami memikulnya. Maafkanlah 
kami, ampunilah kami, dan rahmatilah 
kami. Engkaulah pelindung kami, maka 
tolonglah kami menghadapi orang-orang 
kafir" 
































































50 


3.ALI'IMRAN 
(Keluarga'Imran) 


: ALI 'IMRAN 

Mad An yyah 
Surat ke 3 : 200 ( 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang 

KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH 

Al-Qur'an dan Kitab-kitab yang Sebelumnya 

1. AlifLam MJm. 

2. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang 
Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus 
(makhluk-Nya). 109) 

3. Dia menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepa- 
damu (Muhammad) yang mengandung 
kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) se¬ 
belumnya, dan menurunkanTaurat dan Injil, 

4. sebelumnya, sebagai petunjuk bagi ma- 
nusia, dan Dia menurunkan AI-FurqanV® 
Sungguh, orang-orang yang ingkar ter- 
hadap ayat-ayat Allah akan memperoleh 
azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi 
mempunyai hukuman. 

5. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang ter- 
sembunyi di bumi dan di langit. 

6. Dialah yang membentuk kamu dalam ra- 
him menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada 
tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana. 

7. Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur- 
'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya 
ada ayat-ayat yang mubkamat, u ^ itulah 
pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain 
muf£3sydf>//tdt. 112) Adapunorang-orangyang 
dalam hatinya condong pada kesesatan, 
mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk 
mencari-cari fitnah dan untuk mencari 
cari takwilnya, padahal tidak ada yang 
mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan 
orang-orang yang ilmunya mendalam 
berkata, "Kami beriman kepadanya (Al- 
Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami." 
Tidak ada yang dapat mengambi! pelajaran 
kecuali orang yang berakal. 

8. (Mereka berdoa), " Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau condongkan hati kami 
kepada kesesatan setelah Engkau berikan 
petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah 
rahmat kepada kami dari sisi-Mu, sesung- 
guhnya Engkau Maha Pemberi." 

9. "Ya Tuhan kami, Engkaulah yang 
mengumpulkan manusia pada hari yang 
tidak ada keraguan padanya." Sungguh, 
Allah tidak menyalahi janji. 

109) Allah mengatur langit dan bumi, serta isinya. 

110) Al-Furqan (Al-Qur'an) ialah Kitab yang 
membedakan antara yang benar dan yang salah. 

111) Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, 
dapat dipahami dengan mudah. 

112) Ayat-ayat yang mengandung beberapa 
pengertian, sulit dipahami atau hanya Allah yang 
mengetahui. 




esssnias- 



rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 

wr 


35 O $ % 'A ~i & O % 

qayyum(u) hayyul huwal ilia ilaha la Allahu AlifISmmTm 

{2} Maha Mengurusi Yang Maha Dia selain Tuhan tidak Allah Alif lam mlm 

makhluk-Nya Hidup ada 


atasmu Dia telah 
menurunkan 


0 ^ 430 

i * \ k->ino waHaihi lima rrmandHinal hil hannl kHUK* 


wal-iryTl(a) 
dan Injil 


taurata wa aqzalat baina yadaihi lima mu$addiqal bil haqql fctiaba, 

Taurat dan Dia (yang diturun- terhadap membe- dengan kitab 

menurunkan kan) sebelumnya kitab yang narkan _se benarnya (Al-Qur'an) 


Si 3$S «<Si $&i 

bi ayatillahi ^ kafaru la±Tna innal furqan(a) wa aqzalai iinnasi hudal Ming qablu 

kepada kafir orang orang sungguh Al-Qur'an dan bagi sebagai sebelum- 

ayat-ayat Allah 


la£Tna innal furqan(a) 

orang orang sungguh Al-Qur'an 

yang 


wa aqzalal iinnasi 

dan bagi 

menurunkan manusia 

w 


hudal 

sebagai 

petunjuk 


Ming qablu 
sebelum¬ 
nya 


- «• - . — W -- w 

,_ ^ ‘qvT-Jmpi luatlahn SVadldfUfl) K^hnn lahiim 


la yakhfa 
tidak 

tersembunyi 


Innallaha 
sesungguhnya { 4 } 
Allah 


zuqtiqam(in) ‘azizur) 

mempunyai Maha 

pem ba I asan p er kasa 


wallahu 

dan 

Allah 


syadid(un) ‘.-szaburi lahum 

yang sangat azab bagi 

keras mereka 

ir 


yu?awwirukum lazT Huwal fis-sama’(i) wa la fil ardi 

membentuk Yang Dia {5} di langit dan tidak di bumi 

kalian _ ^ 


syai’uq alfllhi 
sesuatu atas-Nya 


r i.__i hiiuf^i :iia la ilaha \/acva 1 0i) kaifa fil arhami 


{6} 


haklm(u) 

Maha 

bijaksana 


‘azTzul 
Yang Maha 
perkasa 


huwal 

Dia 


ilia la ilaha 
selain tidak ada 
tuhan 


yasya'(u) 

Dia 

kehendaki 


karfa 

sebagai- 


- n 

«« 


* >\ 


* ^ 1 

'ummul kitSbi' 

4 > 

O* 

> * 

** 

hunna 

muhkamatun 

ayatum 

minhu 

pokok-pokok 

Kitab 

itulah 

yang jelas 

ayat-ayat 

dari nya 



kitaba 

Kitab 

(Al-Qur'an) 

(« 


‘alaikal 

kepada¬ 

mu 


aqzala la±T 

menu- Yang 

runkan 


_ . _, > / << _ i. _ _: MniihUlklm 1 in) UfcM ilMlHIT 


ma tasyabaha 
apa yang 
samar-samar 


fayattabi'una zaiguq 
maka mereka cenderung 

mengikuti pada kesesatan 

varr — 

I 9 


ff quIObihim 
di hati 
mereka 


lazTna fa ammal mutasyabihat(un) 

orang-orang maka ayat-ayat 

yang adapun yang samar 

VMW»W 


. . D uKMfl 
dan yang 
lain 


^ IV ^ 9 r !. ----- ... .. 

fU « && A# is* 

iiiallahrur^ ta’wfiahu ' va'lamu wa ma ta'w1lih(T) wabtiga'a fitnati (ibjtigaal 


illallah(u) 

kecual 

Allah 


ta’wTIahu 

penjela- 

sannya 


1 ya'lamu wa ma 
mengetahui dan 
tidak 

w II 


ta'w1lih(T) 
penjelas- 
annya 


wabtiga'a 
dan meng- 
harapkan 


fitnati 

fitnah 

(kesesatan) 


(ibjtiga’al mmnub. 

meng- dari- 

harapkan _nya _ 


.... — .. i. ^ _: klU. a wi —»r-i1111 ins til'll m I \A/a f mSlkhUHS 


ya±2akkaru wa ma rabbina 
mengambil dan Tuhan 

pelajaran tidak kami 

rw 


min ‘iqdi kullum 
dari sisi semua 
nya 


bihT amanna yaquIOna 

kepa- kami mereka 

danya beriman berkata 


vAJ biJut it J- tp t-AJ 'si,' 

J = I 1^- t. 11*. t5uhhana I itlli-alKaHfi) 


fii ‘ilmi 
di dalam 
ilmu 

M 


war rasikhuna 
dan orang-orang 
yang mendalam 

— — w 

> * 


dan 

beriiah 


hadaitana 
Engkau 
tunjuki kami 

(f w 


\t ba'da qulubana 


ketika setelah 


la tuzig Rabbana 

janganlah Ya Tuhan 


kami Engkau sesatkan kami 


{7} 






jami'un innaka Rabbana 

mengumpul- sesungguhnya Ya Tuhan rgt 
kan Engkau kami 




V* 

S 9 * 

M X ^9 

L\Q\ 

C*-1 

-jt 

m 

wahh4b(«.s) 

aqtal 

innaka 

rahmah(tan) 

Maha 

Pemberi 

Engkau 

sesungguh¬ 
nya Engkau 

rahmat 


ulul-albab(i) 
orang-orang yang 
mempunyai akal 


dari sisi-Mu 


iv^zjt dfci St 

. t : ^ru/i\ II \/ai imil FlftSl 




IS raiba 
tidak ada 
keraguan^l 

•, Jr’Lc U>Tj. 

i mi rtd T»i 

stit 


Liia 

kecuali 


Ittil 

untUi’ 

kami 

ss' 




















































































































JL iSgRK j^Jrpa 


» > 


wa la auladuhum 
dan tidak 
anak-anak mereka 


amwaluhum 

harta-harta 

mereka 



*2 5 SSS- Si 


ali fir'auna 
pengikut 


; Ss 


Kada’bi 
seperti kebiasaan { 10 } 
(nerbuatan) 


JZA 

^nar(i) 

api 

neraka 


lap 

tidak akan 
da pat 


kafaru 

kafir 




1 , 






waqudun hum wa uta ifca 

bahan mereka dan mereka 

bakar (adalah) 



minallahi 
dari Allah 




9 — • • Ji), i A ^ 

Alii 




bi ±unubihim 
karena dosa- 
dosa mereka 


fa akhazahumullahu 
maka Allah 
menyiksa mereka 


** > 

bi ayatina 

ayat-ayat 

Kami 


Sir yzi,, m 


y- W‘V «V 

<= . 


kazzabu ming qablihim 

mereka sebelum mereka 

mendustakan 






satuglabuna 
kalian pasti akan 
dikalahkan 

ri 

0 V^= Ad 



'V <_ Jo oJs 


wallaiTna 
dan orang- 
orang yang 




I lazTna 
bagi orang- 
orang yani; 

V‘I 

»4J 


'iqab(i) 

siksa-Nya 


kana Oad mihad(u) 

telah ada sungguh {12} tempat 


fees 





syadldul wallahu 

sangat dan 

keras Allah 


ila jahannam(a) 
ke dalam neraka 
jiahanam 


wa tuhsyaruna 
dan kalian 
akan dig! ring 


fi sabTlillahi 
di jalan Aliah 


tuqatilu 

berperang 



tej, 

fi’atun 

segolongan(orang- 
orang mukmin) 

„ If 


taqata 
bertemu 
(perang Badar) 


Cye*J& <j aj 


* v/<arai inohi im k-Sfiroti i\» mt-a i 


If 


fr fi’atainil 
pada dua 
golongan 


$ 'ft 

ayatuq lakum 
sebuah bagi 
tanda kalian 


mtelaihim 
dua kali lipatdari 
jumiah mereka 

IV 


-^- 


yaraunahum 
mereka melihat 
orang-orang muslim 

M -Vu£ 

*1^ 


kSfiratuy 

yang 

kafir 


wa ukhra 
dan golongan 
yang lain 



yasya'(u) 
Dia 

kehendaki 


may 

orang 

yang 


bi na$rihT yu’ayyidu 
dengan perto- menguatkan 
longan-Nya 

T>I 


minan nisa’i 
dari 

wanita-wanita 


syahawati 
segala yang 
diingini 


W 4 




wr 


^ *> 

Zuyyina 

dijaaikan {13} penglihatan 

indah 


absar(i) 

iglihatar 


i-Z^j 

wal fidciati 
dan perak 


mina2 Wahabi 
dari emas 




muqar|tarati 
yang banyak 


wal qan&tTrii 
dan harta-harta 


wa! banTna 
dan anak-anak 


mat§‘ul Malika 

kesenangan demikian 

itu 

v>) 




wal-harS(i) 
dan sawah ladang 


/|\ 

ou, ^ 

kata- { 14 } 

kanlah x 1 


*> 




ma’ab(i) 

tempat 

kembali 


* > 


wal an'Smi 
dan binatang- 
binatang ternak 

** 

<' ! 


musawwamati 
pilihan 


wal khailil 
dan kuda 


husnul 

yang 

terbaik 


ir|dahu 
di sisi-Nya 


*G %l l 

hayatid 
kehidupan 


-ai 


wallahu 
dan Allah 


dun-ya 

dunia 


Mrn n u u - n - 

9 lx * ' 9 


jannatuq 

surga-surga 


‘iqda rabbihim 
di sisiTuhan 
mereka 


(it)taqau li! la2Tnat 

bertakwa bagi orang- 

orang yang 


min 23likum 
dari yang 
demikian 


bi khairim a’unabbi’ukum 

dengan yang maukah Aku 
lebih baik beritahu kalian 

w 


fit ~ ct w*v 

" i \ > , *vH - -c 


mutahharatuw 
yang suci 


wa azw^jum fTha khaiidTna anharu 

dan istri-istri di dalamnya mereka kekal sungai-sungai 


M 


. V* 

E 4 C_il 




*k> 

wallahu 
dan Allah 


min tahtihal 
dari bawahnya 

(I 


tajn 

mengalir 




minallah(i) 
dari Allah 


wa ri^lwanum 
dan keridhaan 


[f^ r a.iq»i a 

• ! W 


Mr S 


vv 



3. Atl 'IMRAN 
(Keluarga Imran) 


51 


Ancaman Allah kepada Orang-orang Kafir 
dan Pengaruh Harta Benda Duniawi 


10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, 
bagi mereka tidak akan berguna sedikit 
pun harta benda dan anak-anak mereka 
terhadap (azab) Allah. Dan mereka itu 
(menjadi) bahan bakar api neraka. 

11. (Keadaan mereka) seperti keadaan 
pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum 
mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat 
Kami, maka Allah menyiksa mereka disebab- 
kan dosa-dosanya. Allah sangat berat hu- 
kuman-Nya. 

12. Katakanlah (Muhammad) kepada orang- 
orang yang kafir, "Kamu (pasti) akan dika¬ 
lahkan dan digiring ke dalam neraka Jaha- 
nam. Dan itulah seburuk-buruk tempat 
ting gal." 

13. Sungguh, telah ada tanda bagi kamu 
pada dua golongan yang berhadap-ha- 
dapan. 113 > Satu golongan berperang di 
jalan Allah dan yang lain (golongan) kafir 
yang melihat dengan mata kepala, bahwa 
mereka (golongan muslim) dua kali lipat 
mereka. Allah menguatkan dengan perto- 
longan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki. 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
pelajaran bagi orang-orang yang mempu- 
nyai penglihatan (mata hati). 


14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan 
manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, 
berupa perempuan-perempuan, anak-anak, 
harta benda yang bertumpuk dalam bentuk 
emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak 1 14 ^ 
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 
baik. 


15. Katakanlah, "Maukah aku kabarkan 
kepadamu apa yang lebih baik dari yang de¬ 
mikian itu?"Bagi orang-orang yang bertakwa, 
(tersedia) di sisi Tuhan mereka surga-surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal di dalamnya, dan pasangan- 
pasangan yang suci, serta rida Allah. Dan 
Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Ufama sepakat membuat aturaii bahwa referena 
yang dapat dijadikan cam untuk mengetahui 
asbabun nuzul adafah riwayat sahih dari para 
sahabat Ha! itu karena para sahabatlah yang ada 
di sampmg Basulullah ketika wahyu diturunkan, 
mereka hWup sesuai konteks turunnya ayat, 
dan mereka melihat serta menjadi saksi mmm 
langsung atas semua kejadian dan sebab-sebab 
yang menjadi ter belakang diturunkannya 
suatu ayat. Mereka juga mendengar langsung 
dad Rasululah haf-ha! yang tidak didengar atau 
diketahui oleh orang lain. 


113) Pertemuan dua golongan itu antara kaum 
Muslimin dengan kaum Musyrikin, terjadi dalam 
perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang 
terletak di seiatan Madinah. 

114) Hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, 
kambing, dan biri-biri. 































































16. (Yaitu) orang-orang yang berdoa, "Ya 
Tuhan kami, kami benar-benar beriman, 
maka ampunilah dosa-dosa kami dan 
lindungilah kami dari azab neraka." 

I 17. (Juga) orang yang sabar, orang yang 
benar, orang yang taat, orang yang 
menginfakkan hartanya, dan orang yang 
memohon ampunan pada waktu sebe- 
lum fajar. 

Pemyataan Allah tentang Keesaan dan Ke~ 
adilan-Nya serta Agama yang Diridai-Nya 

18. Allah menyatakan bahwa tidak ada 
tuhan selain Dia; (demikian pula) para 
malaikat dan orang berilmu yang mene- 
gakkan keadilan, tidak ada tuhan selain 
Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

19, Sesungguhnya agama di sisi Allah 
ialah Islam. Tidaklah berselisih orang- 
orang yang telah diberi Kitab 115 ^, kecuali 
setelah mereka memperoieh ilmu, kare- 
na kedengkian di antara mereka. Barang 
siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, 
maka sungguh, Allah sangat cepat perh- 
itungan-Nya. 

1 20. Kemudian jika mereka membantah 
engkau (Muhammad) katakanlah, "Aku 
berserah diri kepada Allah dan (demikian 
pula) orang-orang yang mengikutiku." 
Dan katakanlah kepada orang-orang 
yang telah diberi Kitab dan kepada orang- 
orang buta huruf, 1 16) "Sudahkah kamu 
masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam, 
berarti mereka telah mendapat petunjuk, 
tetapi jika mereka berpaling, maka kewa- 
jibanmu hanyalah menyampaikan. Dan 
Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya. 

Pembalasan terhadap Grang-orang yang 
Membunuh Para Nabi 

21. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengingkari ayat-ayat Allah dan membu¬ 
nuh para nabi tanpa (alasan yang benar) 
dan membunuh orang-orang yang me- 
nyuruh manusia berbuat adil, sampaikan- 
lah kepada mereka kabar gembira, yaitu 
azab yang pedih. 

22. Mereka itulah orang-orang yang sia- 
sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, 
dan mereka tidak memperoieh penolong. 


1115} Ialah Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al- 
Qur'an. 

116) Buta huruf (artinya iaiah orang yang tidak tahu 
baca tulis. Menurut sebagian mufasir yang dimaksud 
dengan ummi, ialah orang musyrtk Arab yang tidak 
tahu baca tulis. Menurut sebagian yang lain ialah 
orang-orang yang diberi kitab. 





... • £. 


wal qanitTna 
dan orang-orang 
yang tetap taat 


was? §3diqTna 
dan orang-orang 
yany b enar 


A$$SbirTna 
orang-orang 
yang sabar 


nar(0 

{16} api 

neraka 




‘aiSban 

sikSf- 


Syahidallahu 
Allah bersaksi 


{17} 


bil-ashar(i) 
pada waktu sahur 


iJl' 


JbuLiJl 

^ x > 

bil-qistO) 

keadilan 


it / » 

'ir|dallahil 
di sisi Allah 


ti. Vi 


wal mustagfirTna 
dan orang-orang yang 
mohon ampun 


V* 


^ 9 9 * » 

\j 

wal munfiqTna 
dan orang-orang yang 
menginfakkan hartanya 


Ljnjjlj iSLxJ\j £ -i\ 


qa imam 
yang mene- 
gakkan 

9* 


wa ulul ‘ilmi 
dan orang-orang 
yang berilmu 


wal mala'ikatu huwa ilia IS ilaha annahu 
dan malaikat Dia melainkan tidak ada bahwa- 

tuhan :-.d, 1va 


a 


di'oa 

agama 


OJ. 

Innad 

sesung- {18} 
guhnya 


9 ^ % m 


haklm(u) ‘azizul huwal ilia id Itatva 

Mahabijaksana Maha Dia melainkan tidak aia 

perkasa tuhan. 




¥ 

6 


mim ba‘di 
setelah 


bl ayatiliShi 
kepada 

ayat-ayat Allah 


m 

kecuali 


kitSba 
Kitab (sebelum 
AI-Qur'an | 


utul 

diberi 


yakfur 

ingkar 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


c3£f 

aslamtu 
aku me- 
nyerahkan 




faqul 

maka kata¬ 
kanlah 


bainahum 
di antara 
mereka 


lazTna 
orang orang 
: ' aDa 

n : 


wa makhtalafal 
dan tidaklah 
berselisih 


isldm(u) 

bJ&m 


bagyam 
karena 
kedengkian 

to 


‘ilmu 

ilmu 


^sja p 

ofi jjp 


ja’ahumul tnft 

datang kepada apa 

mereka yanq 

. o 


hajjuka 
mereka 
mendebat kamu 


Fa in 
maka 
jika 


{19} 


bisab(i) 
perhitungan- 
Nya 


sad'u > 

sangat 

cepat^ 


wal ummiyyTna kitaba ‘utul III la±Tna wa qu! (it)taba'an(i) wa manit lillahi wejhiytt 

dan orang-orang kitab diberi kepada orang- dan mengikuti dan orang kepada diriku 

yang buta huruf orana uand katakanlah aku vanq Allah 



il laiTna 
kepada orang 
orang yang 


wa manit 
dan orang 
yang 




#*3 Si 9 


(ih)tadau 
mereka mendapat 
petun;uk 

V*I 


faqadih 
maka 
quh 


/fs t 


aslamu 
mereka telah 
masuk Islam 


ta in 
maka 
jika 


a’aslamtum 
sudahkah kalian 
masuk Islam 


t* 






yakfurOna 

kafir 



laiTna Innal 
orang-orang sesung- 
yang guhnya 

^ * • 


{ 20 } 


bil-'ibad(i) 
kepada hamba- 
hamba-Nya 


bigairi baqqiw 
tanpa hak 


w 

nabiyyTna 
para nabi 


ba?Trum 

Maha 

Melihat 


wallShu 

dan 

Allah 


“TO 

/ Z" 

wa yaqtulOnan 
dan membunuh 


balag(u) aiaikal 

menyam- atasmu 

paikan 


il 


iL 



fatasysyirhum 
maka berilah mereka 
kabar gembira 





minan nSsi 
dari manusia 


bil qisfi 
berbuat adil 


ya’murflna 

menyuruh 


bi sySlliiahi 
kepada ayat- 
a vat Allah 


Jaiina 

orang-orang 

yang 




u$\ 9 




































































u-sSjJ, oy^k «^-i^==*Ji<>i L X vtf> 1>L?' s^Si^^ul ^ jffl 


ila kitabil 
kepada Kitab 


yud'auna 

mereka 

diseru 


minal kitSbi 
dari KUab 
(raurat & fn,iill 


nasitom 

bagian 


. If If. > *W 

\J/ ‘-L**^* 4 (■»>*i ^ &J* t-*-> - > p^v- 

milVi/Hrilr',/ll wahlim minhlim fafT/ll im uotnumllo nnmmo kninnkum liunkl/i iivin /AJInki 


{23} 


mu'ridun(a) 
orang-orang 
yar^berpaling 


wahum minhum fanqum yatawalla summa bainahum 

dan dari sego- berpaling kemudian di antara 

mereka mereka longan mereka 

■ (V Wf- 


liyahkuma (Allahi) 
supaya ia me- Allah 
netapkan hukum 

V9 


«*v.iid w w - n -;- vs— 

<£££ £& id)I d£2 y Oils a> 


wa garrahum ma'dudatiw ayyamam ills naru 

dan memper- yang dapat beberapa kecuali api neraka 
dayakan mereka dihitung hari 


tamassanan lari qalu bi annahum ZSIika 
menyentuh tidak berkata karena demi- 
kami akan mereka kian itu 


akan mereka dihitung hari kami akan mereka kian itu 

> 1< 9 Z<' * % _ _ .*>, ^ 9 9* 




jama'nahum iza 

Kami kumpulkan apabila 

mereka 



Fakaifa 

maka 

bagaimana 

i w 


{24} 


yaftarun(a) 

ada-adakan 


kanu 

mereka 


vs 'it > 


12 C^AJJ 



kasabat 
ia usahakan 


ma 

apa 

yang 


kullu nafsim 
tiap-tiap diri 


wa wuffiyat 
dan 

disemj'jurnakan 


- ’ - "*'Ji s\ 

M 


fih(i) la raiba li yaumil 

di tidak ada pada hari 

dalamnya_keraquan 


-dliDi 0 <%i ii $ 0 


mulka 

kerajaan 


tu’til 
Engkau 
berikan 


mulki 

kerajaan 


malikal (al)lahumma Qulil 
Yang ya Allah katakanlah (wahai {25} 

memrjunyai Muhammad) 

- ^—IVTV- 


layuzlamun(a) 
tidak dizalimi 


* ¥# 11 4 . IV VV “W1» W — 

J>i; iSS iS jJi ilS Si* d&'i its s 

IA/S1 tl 171 ] 111 tnftV/M’l I man wa tl 1*1771 ! tsci/a’i I mimmsn mi ilL-a w=j tan^i'i il i mnn 


wa tuzillu tasya’u mag wa tu'izzu tasya'u 

dan Engkau Engkau orang dan Engkau Engkau 

menghinakan kehendaki yang muliakan kehendaki 


mmnmari 
dari orang 


mulka 

kerajaan 


wa taqzi'ul tasya’u mag 

dan Engkau Engkau (kepada) 

cabut kehendaki orang yang 

TA'.'I 


■£) *&* ids cs* 


laila Tulijul 

malam Engkau 

masukkan 


qadir(un) syai’ing ‘ala kulli innaka 
{26} Maha- sesuatu atas sungguh 
_ kuasa _ seqala Engkau 


khair(u) 

kebaikan 


^ yj) 04 


bi yadikal 
dengan 
tanga n-Mu 


tasya'(u) mag 

Engkau orang 

kehendaki yang 


minal mayyiti 
dari yang mati 


bayya 

yang 

hidup 


wa tukhrijul 
dan 
men gelua rkan 


fif laiii 
dalam 
malam 


wr. 

jQJl glyj jh ^4 


nah^ra 

siang 


wa tDlijun 
dan 
memasukkan 


fir ruih :■ 
dalam 
siang 


its S- &sS Sd) 


{27} 


bigairi l;iisab(in) 
tanpa 

perhi t ungan 


tasya’u mag wa tarzuqu minal hayyi mayyita wa IUfcftfQu} 
Engkau orang dan Engkau dari yang yang mati dan me- 

kehendaki yam.i_ beri rizki _ hidup _ ngeiuarkan 


■> X /' 

o*j 

wa may mu'minln(a) 

dan siapa orang-orang 

yang _m ukmin 


&*pi oiis* «3 gi kU^\ gfl 


mig dunil 
sefain 



iar 


auliya’a 

sebagai 

piemimpin 


kafirlna 

orang-orang kafir 
(Yahudi & Nasrani) 


mu’minuna! 

orang-orang 

mukmin 


LA jwttnkhrtH 
jangan 
menjadikan 


kalian takut bahwa kecuali 


fT syai’in 
dalam 
sesuatu 



o\ y\. o 4 * ^ 4 * 


falaisa 

maka 

tidak 


±^llka yffa) 

demikian berbuat 

itu 




Qul 

kata¬ 

kanlah 


masir(u) 
{28} tern pat 

kembali 


wa ilallShil 
dan kepada 


U» ^-**3 

ma wa ya’lamu 

apa dan Dia 
yang men.ietahui 


iiliiCi 

ya'lamhullah(u) 
Allah pasti 
mengetahuinva 


t*r 


nafsah(u) 
(siksa) 
diri-N va 


wa yuha±±irukumu!lahu 
dan Allah memperingatkan 
mereka 





tubduhu su fi $udurikum ma tukhffl ig 

kalian menam- atau dalam dada kalian apa kalian me- jika 

jjakkannya yang njembunyikan 


o i 




cool qadtr(un) 

{29} Maha 


fil-ard(i) wa mS fis samflwciti 

di bumi dan apa di langit 

yang 



Qrang-orang Yahudi Berpaling dari Hukum 
Affah sm. 


23. Tidakkah engkau memperhatikan 
orang-orang yang telah diberi bagian Kitab 
(Taurat)? Mereka diajak (berpegang) pada 
Kitab Allah untuk memutuskan (perkara) di 
antara mereka. Kemudian sebagian dari me¬ 
reka berpaling seraya menolak (kebenaran). 

24. Hal itu adalah karena mereka berkata, 
"Api neraka tidak akan menyentuh kami 
kecuali beberapa hari saja" Mereka teper- 
daya dalam agama mereka oleh apa yang 
mereka ada-adakan. 


25. Bagaimana jika (nanti) mereka Kami 
kumpulkan pada hari (Kiamat) yang tidak 
diragukan terjadinya dan kepada setiap jiwa 
diberi balasan yang sempurna sesuai de¬ 
ngan apa yang telah dikerjakannya dan me¬ 
reka tidak dizalimi (dirugikan)? 

Bukti-bukti Kekuasaan dan Kebenaran 
Allah swt. 


26. Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tu- 
han pemilik kekuasaan, Engkau berikan 
kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau 
kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari 
siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau 
muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki 
dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala ke- 
bajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 

27. Engkau masukkan malam ke dalam 
siang dan Engkau masukkan siang ke da¬ 
lam malam. Dan Engkau keluarkan yang 
hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan 
yang mati dari yang hidup. 1 17) Dan Engkau 
berikan rezeki kepada siapa yang Engkau 
kehendaki tanpa perhitungan" 

Larangan Berpihak kepada Orang Kafir 

28. Janganlah orang-orang beriman men¬ 
jadikan orang kafir sebagai pemimpin, me- 
lainkan orang-orang beriman. Barang siapa 
berbuat demikian, niscaya dia tidak akan 
memperoleh apa pun dari Allah, kecuali 
karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu 
yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah 
memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya 
dan hanya kepada Allah tempat kembali. 

29. Katakanlah, "Jika kamu sembunyikan 
apa yang ada dalam hatimu atau kamu 
nyatakan, Allah pasti mengetahuinya." Dia 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi. Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 


117) Sebagian mufasir memberi misal untuk ayat ini 
dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur 
dari ayam. 

























































€ 


54 


3. AU'IMRAN 
(Keluarc'lmran) 


30. (Ingatlah) pada hari {ketika) setiap jiwa 
mendapatkan (balasan) atas kebajikan 
yang telah dikerjakan dihadapkan kepa- 
danya, (begitu juga balasan) atas kejahat- 
an yang telah dia kerjakan. Dia berharap 
sekiranya ada jarak yang jauh antara dia 
dengan (hari) itu. Dan Allah memperingat- 
kan kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha 
Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. 

Bukti Cinta kepada Allah swt. 

31. Katakanlah (Muhammad), "Jika kamu 
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
menclntalmu dan mengampuni dosa- 
dosamu" Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

32. Katakanlah (Muhammad), "Taatilah 
Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, 
ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai 
orang-orang kafir" 

KELUARGA IMRAN 

Keutamaan Keluarga Imran 

33. Sesungguhnya Allah telah memilih 
Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluar¬ 
ga Imran melebihi segala umat (pada 
masa masing-masing), 

34. (sebagai) satu keturunan, sebagiann- 
ya adalah (keturunan) dari sebagian yang 
lain. Allah Maha Mendengar, Maha Men- 
getahui. 

35. (Ingatlah), ketika istri 'Imran berkata, 
"YaTuhanku, sesungguhnya aku bernazar 
kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kan- 
dunganku (kelak) menjadi hamba yang 
mengabdi (kepada-Mu), maka terimalah 
(nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah 
Yang Maha Mendengar, Maha Menge- 
tahui." 

36. Maka ketika melahirkannya, dia ber¬ 
kata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan 
anak perempuan." Padahal Allah lebih 
tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki 
tidak sama dengan perempuan. "Dan 
aku memberinya nama Maryam, dan aku 
mohon perlindungan-Mu untuknya dan 
anakcucunya dari (gangguan) setan yang 
terkutuk" 

37. Maka Dia (Allah) menerimanya dengan 
penerimaan yang baik, membesarkannya 
dengan pertumbuhan yang baik dan 
menyerahkan pemeliharaannya kepada 
Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk mene-, 
muinya di mihrab (kamar khusus ibadah), 
dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, 
"Wahai Maryam! Dari mana ini engkau 
peroleh?" Dia (Maryam) menjawab, "itu 
dari Allah"Sesungguhnya Allah memberi 
rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki 
tanpa perhitungan. 



wa yuha±2irukumuMhu 
dan Allah memper- 
ingatka n kalian 


baTda(n) amadam wa bainahu balnaha anna lau tawaddu " rn.1n siYiin)” 

yang jauh ada dan di antara bahwa kalau ia ingin da? I 

masa diantaranya ia 

* & n >v ^ 

£ A dyfy b\ * 4 * 


V r-5 


‘amllat wa m3 

ia perbuat dan apa 

yang 


mubdara(n) 

yang 

dihadapkan 


>i, > > ' f''\ < '*" -6'i -rr *. 

<1)1 y *y 

ha'isJafn} amarism uia hainnhu hainahii anna Inn tawaddu huin 


min khairim 
dari 

perbaikan 

’TO 


to 

* 


m£ ‘amilat 
apa yang 
ia perbuat 


S S9S 


kullu nafsim 
tiap-tiap 
diri 

TO 




Yaurr* 
mendapat (pada) 

hari 
—- 


luhiBbOiwuaha 
mencintai 
Allah 


kuntum 

altan 


<ng 

jika 


Qul 

katakan¬ 

lah 


{30} 


bil-'ibad(i) 
pada hamba- 
hamba-Nya 


ra’ufum 

Maha 

Penyayang 


wallahu nafsafom 

dan (sites) 

Allah diu-Nya 


imi uni qafumr wallahu iunubakum lakum wa yagfir yuhbibkumuliahu falW&itf 


Penyayang 


gafumr 

Maha 

Pengampun 

- «• 


wallahu 

dan 

Allah 


Zunubakum 

dosa-dosa 

kalian 


lakum 

bagi 

kalian 


yagfir 
dan memberi 


yuhb 
maka Allah akan 
mencintai kalian 


totbr'flnT 
maka ikutilth 
aku 




Id yifhihbijl fa innallaha tawaliau fa in 

tidak maka sungguh kalian maka 

menyukai Allah berpaling jika 

TO “ — 


war rasui(a) 
dan Rasul 


atfullaha 
taatilah kalian 
kepada Allah 

*• - 


Qul 

katakan- f>ii 


■smM c% p @-0 tid® 


wa £la ibrahTma 
dan keluarga 
Ibrahim 


wa nubaw 
dan Nuh 


adama 

Adam 


(i?)tafa 

memilih 


lnnall3ha§ 
sesungguhnya 
Allah 


kafirinCaj 
{32} orang-orang 
kafir 


—- to nr ^ z 


waHdhu mim ba'd(in) ba'duha turriyyatam 

dan dari sebagian sebagi- keturunan {33} 

Allah yang lain annya 


'alal-'alamin(a) 
atas seluruh alam 


wa ala'imrana 
dan keluarga 
Imran 


^ --— ■ 

CL& yj o!^ £>\y\ ylk A? & 


iskii naiartu innT rabbi 

kepada bernazar sungguh (Ya) 

Engkau aku Tuhanku 

¥1 


‘imrana 

Imran 


LJi 9 cul alii & \ 




(im)ra’atu qaiatim \± 'allm(un) samfun 

istri Berkata ketika {34} Maha Maha 

(yaitu Hanah) __ Mengetahu i Mendengar 


m 


>S 


Fninmma 'allmCu) samful aqtas innaka minnt fataqabbal muharraraq fTbatnT mfl 

maka {35} Maha Maha Engkau sungguh dariku maka menjadi hamba ada dalam apa 

latkato Mengetahui Mendengar _ Engkau _ terimalah yang berkhidmat perutku yang 


Mjp yj 

>T»'i Pt' ^ ^ •“ ' \'Z' '• ' 


wada^t 
d»a fahiiksn 


bima a'lamu wallahu ur|S5 wa da'tuha * nn * rabbi qaiai w» 
terhadap lebih dan perem- melahir- sungguh Tuhanku dia berkata ia mela- 
apa yang mengetahui Allah puan kannya aku _ hirkannya 

t A p\ o4j 


bika uT±uh£ wa inm maryama sammaituha wa innT kal uqSS 

kepada-Mu mohon perlindu- dan sungguh Maryam menamainya dan sung- seperti 

ngan untuknya _ aku _ guh aku perempuan 


£akaru wa latsai 
laki-laki dan 

tidaklah 



l A- Jc a oAA\<yt 


rabbuhS 

Tuhannya 


Fataqabbalahi 

maka 

menerimanya 


{36} 


rajlm(i) 
yang terkutuk 


minasy syaitanir 
dari setan 


wa iurriyyataha 
dan keturunannya 


---— - - - T==l ” - • 

jtS Ck tfj tjuSj tci 5a & 

alaihA dakhala kuliam£ zakariyy5 wa kaffalaha hasanaw nabatan wa ambataha haeahlw 
□ tasnya masuk setiap Zakaria dan meme- yang (dengan) per- dan Dia menum- yang 

kali 


wa kaffalaha 
dan meme- 
liharanya 


hasanaw nabatan wa ambataha na&aniw 
yang (dengan) per- dan Dia menum- yang 
baik tumbuhan buhkannya baik 


s- *« - VZ «v “ , . 

ljub Jw «JLJ \bX£: J»-J 

laki ann§ ya maryamu qala rizqa(n) l ir|dah§ waiada mi^rSba zakarriyys 

im hani dari wahai dia rezeki di sisinva dia daoati mihrab 7 ^ 1 ,aria 

berkata 


hai# laki 

Ini bagi 

Imakanan) kamu 

TO 


ann£ ya maryamu 
dari wahai 

mana Maryam 

- 


rezeki 

(makanan) 


l ir]dah§ 
di sisinya 


zakarriyyal 

Zakaria 


\ 9 ^ s’ ^ 9 y z 1 y 9 ® ^ i 9 9 y ^ 9 ^ t£ 

cy> yjj" 

bigairi hisab(in) yasya’u may yarzuqu innallaha min'indi" XL,!V *-.. 

tanpa perhitungan Dia kepada orang memberi sesungguh- dari sisi, 

kehendaki yang rezeki nya Allah 

- • 'sW?' iJi,* oatRsau' 


{37} 


huwa qSJot 
dia 



min Indillah(i) 

I dari sisi Allah ® 

berkata 

I:— 

* Slfuh TflWilatv 


• Mrtdd frtirno 




























































_ v>f * »» * v •" "* 1 - r s ' \" 


iurnyyatan mil ladungka 
anak- dan slsT 

kefurunan Engkau 

lira- 


neb rabbi qala rabbah(u) 

untuk berilah Ya dia (kepada) 

ku Tuhanku berkata Tuhannya 

JiSr 


da'a Hunalika 

berdoa Disanalah 


qa'imuy wa huwa maia’ikatu Fanadathul m.r.i'ir sam r ud inrmkii tayytbah(tan) 

berdiri dan dia malaikat lalu memang- {38} do'a Maha sesungguhnya yang 

(Zakaria) (jibril) qilnya Mendenuar Engkau baik 


Fanadathul 
lalu memang- 
gilnya 


sam T "ud innakjs tayytbah(tan) 

Maha sesungquhnya yan<- 

Mendenuar Enqkau bail 

¥» -- 


, li Co . *• ~ 

&& jfL 4^2 Lr^Ji4 ^2 


minallShi bi kalimatim musaddiqam bi yahya yubasysyiruka annallaha 
darl dengan (sebagai) orang dengan memberimu bahwa 

Allah kalimat yanu membenarkan Yahya kabar gembira Allah 

‘ K9 » 


fil-mihrabi 
di dalam 
mihrab 


yusallT 

shalat 


^ 7 » N *» T“ 

v5 3iS @ Sii-j 


rabbi Qala 

Ya dia 

Tuhanku berkata 


{39} 


mina?-?aiihTn(a) 
dari orang-orang 
shaleh 


wa nabiyyam 
dan 
nabi 

:•* n 


wa hasuraw 
dan menahan 
diri 


wa sayyidaw 
dan panutan 


3 d i^=Ji ^ && it 

gala 'aqir(un) wamra’atT kibaru balaganiyal wa qad gulamuw IT yakunu anna 

Dia ber- manduf danistriku usiatua telah sampai dan anak baaiku teriadi baaai- 

kepadaku 


gala 
Dia ber- 
firman 


wa qad gulamuw IT yakunu 

dan anak bagiku terjadi 

sungguh 


anna 

hagai- 

mana 


fcTjf jjTi 3d 0 U jJ£ 


ayah (tan) li 
sebuah bagiku 

tan da 


(i])‘al 

jadikanlah 


rabbi] 

Ya 

Tuhanku 


GSIa 

dia 

berkata 


{40} 


yasya'(u) 

Dia 

kehendaki 


ma 

apa 

Vang 


yafalu 

berbuat 


KazaiikiUjatHj 
demikianlah 
Allah 


^ h 51\S J-Si ^=6 $ 315 


wazkur 

dan 

sebutlah 


ramza(n) ilia 
(dengan) kecuali 

isyarat 


ayySmin Salasats 

hari tiga 


nasa 

(kepada) 

manusia 


tukalliman 

kamu 

berkata-kata 


alia Syatuka gala 
bahwa tandamu Dia ber- 

tidak firman 


* ¥•» 77 itf C\ 

<.C „ Z>s * * \\ »■> s"Z ' '61 

^ & vS £ 


qHlatil Wa iz 
telah dan 

berkata ketika 


{41} 


wal-ibkar(i) 
dan pagi hari 


bll ‘asyiyyi 
pada waktu 
petang 


wa sabbih kaSsraw rabbako 

dan ber-' sebanyak- Tuhanmu 

tasblhlah banyaknya 




wa?tafaki 

dan 

memilihmu 


wa tahharaki 
dan me- 
nyucikanmu 


(i$)tafaki 

memilihmu 


innall§ha$ 

sesungguhnya 

Allah 


y§ maryamu 
wahai 
Maryam 


> „ ^ , 

% 

malSJkatu 

malaikat 


wasjudT 

dan 

bersujudlah 

s' 

li rabbiki 
kepada 
Tuhanmu 

r<) 

c5^1 

TT>" 

(uq)nutT 

taatlah 

Ya maryamuq 
wahai 
Maryam 

9 

{42} 

'aiamin(a) 

selurun 

alam 

'aid nil'll 
atas 

wanita-wanita 

9 9j> 

j£\ 


X > 

*S 



a&s 

nOpthi 
kami me- 

gaibi 

gaib 

min amba'ii 
dari 

2aiika 

demikian 

{43} 

ma'ar-rakiTn(a) 
bersama orang-orang 

warkaT 

dan 

wahyukannya 

berita-berita 

itu 

yang rukuk 

rukuklah 






a 4^4 G3 *iu) 


yakfulu 
yang akan 
memelihara 


ayyuhum aqlamahum 
siapa diantara pena-pena 

mereka mereka 


yulquna 

mereka 

melemparkan 


s' 

qSlatll 

berkata 


• it * 


S' ^ V 

* ^ ** * 

yakhta§imun(a) 


ketika {44} mereka saling 

bertengkar 


u 


\2 

ketika 


i t ladaihim 

ketika di sis! 

mereka 

wr ~ 

9 »^ 9 > 


kuqta wa ma lUlkia] 

kamu dan tidak kepadamu 

berada 


£L3 

masTl^u 

Al-Masih 


>> 




li 

ajwo 5-J6 nj 


ladaihim 
di sisi 
mereka 




kugta 

kamu berada 


£j 

wa ma 
dan tidak 


s' 9 s' 

maryama 

Maryam 




(is)muhul 

namanya 


minhus 

dari-Nya 


bi kalimatim 
dengan 
kalimat 


yubasyiruki 
memberimu 
kabar gembira 






i>'oi 

innallSha 

sesungguhnya 

Allah 

mw 


fS5D2 mu 

wahai malaikat 

Maryam 



wa mmal-muqairabTn(a) 
dan dari orang-orang_ 
yang didekatkan 

■iSK-’ ICI 1 

‘,y ,ir;nwt . l — • 


wal Skhirati 
dan akhirat 


fTd dun-ya 
di dunia 


wa jlhag 
terkemuka 


Tsabnu maryama 
Isa pulra Maryam 


. 

Slgunah, 

WTjfmi 

Gunuah 


II-* a«lq«lnh 


(Or 




Ail'dd la:mi 
1 1 .V^f«C{) 




3. AU 'IMRAN 

(Keluarga Imran) 



IS, Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tu¬ 
hannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah 
aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, 
sesungguhnya Engkau Maha Mendengar 
doa" 


39. Kemudian para malaikat memanggil- 
nya, ketika dia berdiri melaksanakan salat 
di mihrab, "Allah menyampaikan kabar 
gembira kepadamu dengan (kelahiran) 
Yahya, yang membenarkan sebuah ka¬ 
limat (firman) 118) dari Allah, panutan, 
berkemampuan menahan diri (dari hawa 
nafsu) dan seorang nabi di antara orang- 
orang saleh" 

40. Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, 
bagaimana aku bisa mendapat anak, 
sedang aku sudah sangat tua dan istriku 
pun mandul?" Dia (Allah) berfirman, 
"Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia 
kehendaki" 


4t, Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku 
berilah aku suatu tanda." Allah ber¬ 
firman, "Tanda bagimu, adalah bahwa 
engkau tidak berbicara dengan manusia 
selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. 
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu banyak- 
banyak, dan bertasbihlah (memuji-Nya) 
pada waktu petang dan pagi hari" 

42. Dan (ingatlah) ketika para malaikat 
berkata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya 
Allah telah memilihmu, menyucikanmu, 
dan melebihkanmu diatas segala perem- 
puan di seluruh alam (pada masa itu). 

43. Wahai Maryam! Taatilah Tuhanmu, 
sujud dan rukuklah bersama orang-orang 
yang rukuk." 

44. Itulah sebagian dari berita-berita 
gaib yang Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad), padahal engkau tidak ber¬ 
sama mereka ketika mereka melempar¬ 
kan pena 119} mereka (untuk mengundi) 
siapa di antara mereka yang akan meme¬ 
lihara Maryam. Dan engkau pun tidak ber¬ 
sama mereka ketika mereka bertengkar. 

Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam 

43. (Ingatlah), ketika para malaikat ber¬ 
kata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya 
Allah menyampaikan kabargembira kepa¬ 
damu tentang sebuah kalimat (firman) 
dari-Nya (yaitu seorang putra) bernama 
Al-Masih Isa putra Maryam, seorang 
terkemuka di dunia dan di akhirat, dan 
termasuk orang-orang yang didekatkan 
(kepada Allah), 


118) Membenarkan kedatangan seorang nabi yang 
diciptakan dengan kata " kun " (jadilah) tanpa ayah 
yaitu Nabi Isa a.s. 

119) Ada sebagian mufasir yang mengartikan 
anak panah. Artinya undian itu dilakukan dengan 
melempar anak panah. 
























































•€ 


56 


3. Ail iMR An 

(Keluarga'Imran) 



JuzKe-3 


SJto 


46. dan dia berbicara dengan manusia 
(sewaktu) dalam buaian dan ketika sudah 
dewasa, dan dia termasukdi antara orang- 
orang yang saleh." 

47. Dia (Maryann) berkata, "Ya Tuhanku, 
bagaimana mungkin aku akan mempu- 
nyai anak, padahal tidakada seorang laki- 
laki pun yang menyentuhku?" Dia (Allah) 
berfirman, "Demikianlah Allah mencip- 
takan apa yang Dia kehendaki. Apabila 
Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia 
hanya berkata kepadanya, "Jadilah" Maka 
jadilah sesuatu itu. 

48. Dan Dia (Allah) mengajarkan kepada- 
nya (Isa) Kitab, 120) Hikmah, Taurat, dan 
Injil. 

49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil 
(dia berkata), "Aku telah datang kepada 
kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) 
dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan 
bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk 
seperti burung, lalu aku meniupnya, 
maka ia menjadi seekor burung dengan 
izin Allah. Dan aku menyembuhkan 
orang yang buta sejak dari lahir dan 
orang yang berpenyakit kusta. Dan aku 
menghidupkan orang mati dengan izin 
Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa 
yang kamu makan dan apa yang kamu 
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu terdapat suatu tanda 
(kebenaran kerasulanku) bagimu, jika 
kamu orang beriman. 

50. Dan sebagai seorang yang membenar- 
kan Taurat yang datang sebelumku, dan 
agar aku menghalalkan bagi kamu seba- 
gian dari yang telah diharamkan untukmu. 
Dan aku datang kepadamu membawa 
suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu. 
Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku. 

51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku 
dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. 
Inilah jalan yang lurus" 

52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran 
mereka (Bani Israil), dia berkata, "Siapakah 
yang akan menjadi penolongku untuk 
(menegakkan agama) Allah?" Para tfawa- 
riyyun (sahabat setianya) menjawab, 
"Kamilah penolong (agama) Allah. Kami 
beriman kepada Allah, dan saksikanlah, 
bahwa kami adalah orang-orang Muslim. 


120) Al-Kitab di sini ada yang menafsirkan dengan 
pelajaran menulis, dan ada pula yang menafsirkannya 
pula dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah 
sebelumnya selain Taurat dan Injil. 


wa mina?-?alihin(a) wa kahlaw _ fi! mahd) n5sa Wa yukallimun 


uW 

w 


01 


r J-jJlzlb 


{46} 


dan dari orang-orang 
yang saleh 


wa kahlaw 
dan dewasa 


fi! mahdi 
dalam buaian 


n5sa 

pada 

manusia 


dan (isa) dapat 
berbicara 


-F- - II * ”«F 

d ij} oils 

..»i_ i_*•'**’ ,,i- uakilnu ann£ rahhi 


q5la basyar(un) 
Dia ber- seorang 
firman manusia 

ttw 


wa lam waladuw 
dan seorang bagiku 
belum anak_ 

~U~~W VM 


yakQnu anna rabbi QUnt 

ada bagai- Tuhanku dia 

mana berkata 

gye 


@ bpi $ a yjk t2$ fy. is & 

- .i ...... . ■ ■ . 1. . z: — = Am,#... .A —. *-1 \/ClLhl] ini I J I4H. L_ 


feyakuniu) kup lahu yaqulu fa innama amran qada 
maka jadilah kepada- berkata maka suatu Dia mene- 

jadilah nya sung guh perkara tapkan 


iza 

apa- 

bita 


yasya'(u) ma 
Dia ke- apa 
hendaki yang 


yakhluqu (AflltaiJ 
mencip- Allah 
takan 


*tA j 
{48} 


w 


wal-injTl(a) 
dan Injil 


wat taurSta 
dan Taurat 


wal hikmata 
dan hikmah 
(pengetahuan) 


kitSba 
kitab 

(tulis-menulis) 

WM «5* 


> *: " 

Wa yu'allmujhul 

dan Dia 
mengajarkan 


, - M H .M . 1*1 99 sj. W , . ‘ 

raKKiLrnm hi sivntim * ii’tukum Qa<J anm lid banT isrSTIa W** rasflj*Lf» 


mir rabblkum 
dariTuhan 
kalian 

«V 



ji’tukum 
aku telah datang 
kepada kalian 


Odd anm 

sungguh bahwasanya 
aku 


lid banT isr§'ila 
kepada Bani Israil 


i rasular} 
dan Ram! 


f ny -- - » Kni 

. , ., ^ . I_i_tmi * Inknm nkhlnni] unfit 



iakum 
bagi kalian 


is zps 




akhluqu an-ftf 
aku hiibwasa** 

membuat nya aku. 


bi’iznillah(i) 
dengan 
izin Allah 


t&iram 

burung 


toyafcunu 
maka menjadi 


Cj Zpi % p& 'Ppk ip’' <r Vj 


tsddaicmruna 
kalian 
iJmiuan 


wa ma 
dan apa 
yang 


ta’kuluna 

kalian 

makan 


bimd 
dengan apa 
yang 


wa unabbi’ukum 
dan aku kabarkan 
pada kalian 


bi'iznillah(i) 
dengan 
izin Allah 


mauts wa uijyU 

yang mati dan menu- 

hlrtupkan 


^ hi U 

™ 4 .'minW^ kuntum ina »lakum la avatal ft25lika inna fTbuyutikum 



kuqtum 

kalian 


ing 

jika 


» lakum 
bagi 
kalian 


la ayatal 
terdapat 
tanda 


fi iSlika 
pada yang 
demikian itu 


sungguh 


T buyutikum 
di rumah-rumah 
kalian 




wa li uhilla 
bagi dan untuk 

kalian menghalalkan 


minat taurati 
dari Taurat 


a 

baina yadayya lima Wa mu^addlqal 

sebelumku bagi apa dan mem- 

(kitab) yang b enarkan 


ii’hikum * ‘alaikum hurrima la2;T 


p rabbTkum 
dariTuhan katian 


bi ayatim 
dengan 
tanda 


wa ji'tukum 
dan aku datang 
pada kalian 


‘alaikum 
atas kalian 


ta±T 

yang 


badal 

sebagian 


fabuduh(u) 
maka sembahloh 
□ia 


9 A 


* wa rabbukum 
danTuhan 
kalian 


rabbi 

Tuhanku 


- • _.ii.-i_ fnH'i/inHaha 


Innallaha 
sesungguhnya /cm 
Allah 


wa atl'un(i) 
dan taatiah 
kepadaku 


fattaquilaha 
maka bertaqwalah 
kalian kepada Allah 




minhumul 

dftrl 

mereka 


ahassa Falamma 

menyadari maka 


(S) 

9- 9 9 ** 

mustaqlm(un) 

"I 

§iratum 

\ii 

nau 

{51} 

yang lurus 

jalan 

ini 


------ ~Z -If 7 

. .1 11-4 .fi _=_T ....... .,.f| "r 


nahrnj 

kami 


A. & 













































































Jut Ke - 3 






OV 


r t L.-JI Jit 


z 


mska cstatlah 
kam* 


■i \£X J33i % css) ejj 


r»«Ua 

Rasui 


wsimbR nar 

dan karro 
mengikuti 


ar]i:-aJta 

Engkau 

turunfcan 


> 

bum ft 

kepada spa 

1 1 fl 


kami 

beriman 


Rabtww® 

Ya Tuhan 
karm 



^=VJ 


wa m aka rail ah (ui 
dan Allah mam baa l 
tipu days 


Wa maktuti 
dan mereka membuat 


tipu day a 


{53} 


ma'asv sya hiding} 

bercarrfa ciarg-brang 
yang menjadt ^aks? 


&#Z 

wa rafi'uka 
dan mengang- 
katmu 



Si 'siXdi 


mutawafffka 
akan mewafatkan 
kamu 


qalallahu 

Allah 

berfirman 


12 

ketika 


{54} 


makmn(a) 
pembuat 
tipu daya 


a# 3e& s>'' 

(it)taba‘Dka lazTnat 

mengikuti orang-orang 
kamu yang 


wa jallul 
dan 

menjadikan 


kafarQ 

kafir 


m 


minal la2Tna 
dari orang-orang 
yang 


wa mufahhlruka 
dan menyucikan 
kamu 


ilayya 

kepada 


X 9S 


31 B * 4 # *5-Jl £ 2 ' ^ 55 


marjTukum 
tern pat 
kembali kalian 

'ft 


ilayya dumma 
kepada ku kemudian 


qiyamah(ti) 

kiamat 


iia yaumil 
hingga 
hari 


kafarQ 

kafir 





fauqal 
di atas 


> A 




la 2 Tna Fa ammal 
orang-orang maka {55} 

yang_adapun 


fihi 
di 

dalamnva ap; 

*» MW 


kuntum 
di kalian 


fimS 
dalam 
■a-ap-a yang 


bainakum 
di antara 
kalian 


£sm 4 » 


fa aftkumu 
maka Aku 
memutuskan 


>3 l£-?-V!S I^i)i4 $£, t#T 

warns wal-Skhirati fid dun-ya syadtdari ‘a2aban 'fa u‘a±2ibuhum kafarQ 

dan dan akhirat di dunia yang sangat azab maka Aku akan kafir 

berat 

IT 




wa 'amilu? 
dan 

beramal 


flmarui 

beriman 



fa u‘a± 2 ibuhum kafaru 

maka Aku akan kafir 

mengazab mereka 




H H 


Wa ammal 
dan 

adapun 


{56} 


min na$irtn(a) 
dari penolong- 
penolong 


(ahum 

bagi 

mereka 


ZJ ^ ‘4-^>cLvail 

2 a I i min (a) la yuhibbu? wall^hu uiarahum fayuwaffrhim salihati 

{ 57 } orang-orang tidak dan Allah pahala-pahala maka Dia akan saleh 


la yuhibbu? 

tidak 

menyukai 


ujurahum 

pahala-pahala 

mereka 


fayuwaffrhim 
maka Dia akan 
menyempurnakan 


jtS&ca, 9 

U # &l\ Si 16 #53 41 


Inna 

sesung- 

guhnya 


# 

hakim (f) 

/col yang penuh 

IJOJ Uilrmah 


wa2 2ikril minal ayati ‘alaika natluhu Zaiika 

dandzikir dari atasmu Kami mem- demi- 

bukti-bukti bacakannya kianlah 


- w — w --- vw - 

36 P *£& kSSt *4 ££ J4e JS 

dflla Summa rnir) tur§bir| khalaqahu adam(a) kama§ali ‘indallQhi lafl ma&aia 

Dia kemudian dari tanah Dia men- Adam seoerti disisi Isa oerum- 

berkata 


Summa min tur§bir| khalaqahu 
kemudian dari tanah Dia men- 

ciptakannya 


kamaSali 
seperti 
perumpamaan 


f i f 

{60} 


'Tsd masala 

Isa perum¬ 

pamaan 




(•i 

> 


minal-mumtarin(a) fa fa takum mir rabbi ka 

termasuk orang-orang maka janganlah dari 

yang ragu-ragu kamu menjadi Tuhanmu 


Alhaqqu 

kebenaran { 59 } 
itu 


fayakun(u) kuq latiu 

maka jadilah bagi 

jadilah ia nya 


g IjJU 

nad'u ta'Slau 

kita me- marilah 
manggil 




faqul minal ‘ilmi 

maka dari ilmu 

katakanlah 


<£ A 


ji’aka ma 

aatang apa 

kepadamu yang 


mim ba'di 
setelah 


OS — 

’ wa aqfusakum 
dan diri-diri 


'J 


kalian 


\lzZ\j 

wa anfusana 
dan diri-diri 
kami 


1 \hiPi r 


war 


wa nisa'akum 
dan istri-istri 
kalian 


w 

wa nisa’anS 
dan istri-istri 
kami 


fThi hajjaka 

di dalam- memban- 
nya tahmu 


.warn. 



wa abna'akum 
dan anak-anak 
kalian 


O** 

Famart 
maka siapa 
yang 

U(I 

03 

abna ana 
anak-anak 
kami 


- m f 
{61} 


^ ) /IV mm 


mm 


; alal-kazibln(a) 
atas orang-orang 
yang berdusta (bohong) 


m 


3, ALt'IMRAN 
(Keluargaimran) 


57 


» 


53. Ya Tuhan kami, kami telah beriman 
kepada apa yang Engkau turunkan, dan 
kami telah mengikuti Rasul, karena itu 
tetapkanlah kami bersama golongan 
orang yang memberikan kesaksian." 

54. Dan mereka (orang-orang kafir) mem- 
buat tipu daya, maka Allah pun membalas 
tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas 
tipu daya. 

55. (Ingatlah), ketika Allah berfirman, 
"Wahai Isa! Aku mengambilmu dan 
mengangkatmu kepada-Ku, serta menyu- 
cikanmu dari orang-orang yang kafir, dan 
menjadikan orang-orang yang meng- 
ikutimu di atas orang-orang yang kafir 
hingga hari Kiamat Kemudian kepada-Ku 
engkau kembali, lalu Aku beri keputusan 
tentang apa yang kamu perselisihkan" 

56. Maka adapun orang-orang yang 
kafir, akan Aku azab mereka dengan azab 
yang sangat keras di dunia dan di akhirat 
Sedang mereka tidak memperoleh peno- 
long. 

57. Dan adapun orang-orang yang ber¬ 
iman dan melakukan kebajikan, maka Dia 
akan memberikan pahala kepada mereka 
dengan sempurna. Dan Allah tidak me¬ 
nyukai orang yang zalim. 

56. Demikianlah Kami bacakan kepadamu 
(Muhammad) sebagai ayat-ayat dan pe- 
ringatan yang penuh hikmah. 

59. Sesungguhnya perumpamaan (pen- 
ciptaan) Isa bagi Allah, seperti (pencip- 
taan) Adam. Dia menciptakanya dari 
tanah, kemudian Dia berkata kepadanya 
"Jadilah!" maka jadilah sesuatu itu. 

60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena 
itu janganlah engkau (Muhammad) ter¬ 
masuk orang-orang yang ragu. 

61. Siapa yang membantahmu dalam 
hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, 
katakanlah (Muhammad) "Marilah kita 
panggil anak-anak kami dan anak-anak 
kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, 
kami sendiri dan kamu juga, kemudian 
marilah kita ber mubahalah u ^ agar lak- 
nat Allah ditimpakan kepada orang-orang 
yang dusta" 


12t) Mubahalah iaiah masing-masing pihak diantara 
orang-orang yang berbeda pendapat berdoa 
kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah 
menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. 
Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahaiah 
tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti 
kebenaran Nabi Muhammad saw. 

































































€ 


58 


3. AU'IMRAN 
(Keluarga'Imran) 


Surah Ke - 3 


Juz Ke - 3 


oj^Ji 


OA 


r 


62. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. 
Tidakada tuhan selain Allah, dan sungguh, 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

63. Kemudian jika mereka berpaling, 
maka (ketahuilah) bahwa Allah Maha 
Mengetahui orang-orang yang berbuat 
kerusakan. 

Ajakan kepadaAgama Tauhid Millatu Ibrahim 

64. Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
Ahli Kitab! Mariiah (kita) menuju kepada 
satu kali mat (pegangan) yang sama 
antara kami dan kamu, bahwa kita tidak 
menyembah selain Allah, dan kita tidak 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun, dan bahwa kita tidak menjadikan 
satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. 
Jika mereka berpaling maka katakanlah 
(kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa 
kami adalah orang Muslim" 

65. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu ber- 
bantah-bantahan 122) tentang Ibrahim, 
padahal Taurat dan Injil diturunkan 
setelah dia (Ibrahim)? Apakah kamu tidak 
mengerti? 

66. Begitulah kamu! Kamu berbantah- 
bantahan tentang apa yang kamu ke- 
tahui, 123) tetapi mengapa kamu berban- 
tah-bantahan juga tentang apa yang 
tidak kamu ketahui? 124) Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui. 

67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi 
dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi 
dia adalah seorang yang lurus, 12 ^ muslim 
dan dia tidaklah termasuk orang-orang 
musyrik. 

68. Orang yang paling dekat kepada 
Ibrahim ialah orang yang mengikutinya 
dan Nabi ini (Muhammad), dan orang 
yang beriman. Allah adalah pelindung 
orang-orang yang beriman. 

Sikap Ahli Kitab terhadap Orang Islam 

69. Segolongan Ahli Kitab ingin menye- 
satkan kamu. Padahal (sesungguhnya), 
mereka tidak menyesatkan melainkan diri 
mereka sendiri, tetapi mereka tidak men 
yadari. 

70. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu 
mengingkari ayat-ayat Allah, 1 padahal 
kamu mengetahui (kebenarannya)? 

122) Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing 
menganggap Nabi Ibrahim dari golongannya. Laiu 
Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Nabi 
Ibrahim a.s. itu datang sebelum mereka. 

123) Yakni tentang Nabi Musa a.$., Nabi Isa a.s., dan 
Nabi Muhammad saw. 

124) Yakni tentang Nabi Ibrahim a.s. 

125) Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan 
Allah) dan jauh dari kesesatan. 

126) Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad saw. 


' ... - . t ^ 11A k r. +^1*^^11*2111 Fa in h^kimfl l) . T i ’’il 



^ .11 I , ll lahuwal hS>fi Inne 


lahuwal wa innaMha illallah(u) 

sungguh dan sesungguhnya melainkan 
Dia Allah Allah 

~TO 


min iiahin wa ma l^aqq(u) 

dari dan tidak yang 

tuhan ada benar 


qasasul lahuwal h32§ Inna 

kisah sungguh ini sungguh 


bil-mufsidTn(a) ‘alTmum fa innallaha tawallau Fain 

terhadap orang-orang Maha maka sungguh mereka Maka 

1 1 yang berbuat kerusakan_Mengetahui Allah berpaling _ J lka 

TO “ ” 


bakim(u) ajJzul 

{62} Maha Maha 

Bijaksana Perkasa 






54i wav n 
yang 
sama 


ila kalimatin 

kepada 

kaiimat 


ta'alau 

mariiah 

kalian 


y§ ahlal kitabi Qu| 

wahai Ahlul kitab kata- 

{Yahudi & Nasrani) kanlah 


U4 m 

* .... .. iL. _ 1 = 






*91 


ba'duna 

sebagian 

kita 


wa la yattakhiia 
dan tidak 
menjadikan 


syai’aw bth* wa la nusyrika 

sesuatu dengan- dan kami tidak 

Nya menyekutukan 


illallaha na'buda alia 

kecuali kami bahwa 

Allah menyembah tidaklah 




(isyjhsdu 

saksikanlah 


faqQlusy 

maka 

katakanlah 


tawallau 

mereka 

berpali ng 


fa iq 
maka 
jika 


miq duniliah(i) 
dari selain Allah 


“wr 

s * s 


/Ts 


arbSbam b^an 

tuhan- sebagian 

tuhan_yang lain 

9 > I 9 > 


r 

mengapa 

kitabi 

Kitab 

J1 J^v-i 

Ya ahlal 
wahai Ahli 

{64} 

muslimun(a) 
orang-orang yang 
menyerahkan diri 

% 

m 

melainkan 

wal IqjTlu 
dan Injil 

UP 

tauratu 

Taurat 

S “u 

uqzilatit wa ma 

diturunkan dan 

tidak 

v*nfip 

' M itvfahlrrra 

tentang 

Ibrahim 


setelah ' melainkan dan Injil Taurat a.turunKan 

nya _ _ _ _ _ _ 

W 

win 'lakum frmS hajajtum hSWi »Ha aqtum afalata'qilun(a) 

dengan- JS" A ber^akah- waha, _ begitulah {65} 

nya kalian 


ffm§ 
tentang 
apa yang 


hajajtum 

berbantah 

bantah 


ha’uia’i 

wahai 

orang-orang 


*Ha aqtum 
begitulah 
kalian 


afalata'qilun(a) 
maka apakah kalian 
tidak berakal 


iU ifo % H ft & 4 

waantum Vlamu wallahu 'il!n(un» J bihT_ 'lakum Isiaa toh™™, 


a antum 
dan 
kalian 


’va’lamu wallahu 'ilm(un) bihT 'lakum Jaa&a fima tuhajjOna falima IlnWI 

mengeta- dan pengeta- dengan- bagi tidak tentang kalian berbantah- maka pengeta 
hui Allah huan nya kalian ada a pa yang bantahan mengapa huan 


& (0S c S' 

Una ws lakino walk nasraniyyaw yahudiyyaw ibrahTmu kana Mfl latalamun(a) 


Una wa laking 
dia akan 

tetapi 


walk na$raniyyaw yahudiyyaw ibrahimu kana m lata !? H Tk 

dan tidak seorang seorang Ibrahim dia bukanlah {66} t,d i hlli 

Nasrani Yahudi _ _ __m engetahui__ 

{67} 


nasi aulan 

manusia paling 

dekat 


Uj is 

•»✓ _ 

waliyyul wallahu 
pelin- dan 

dung Allah 


minal-musyrikln(a) 
termasuk orang-orang 
yang musyrik 


kana wa ma muslima(n) hanTfam 

dia dan berserah seorang 

bukanlah diri yang lurus 


- - - -- —^—- 

$5 sp rm 

vi'Tna nahim/ti wa fitVaba'uhu lal laiinat bi ibrahima 


walla^Tna 

dan orang-orang - 

yang (Rasulullah) 


nabiyyu v»»a ha&sn (itjtaba'uhu lal laiinat bi ibrahirni 
Nabi dan ini mengi- adalah orang- dengan 

kutinya orang yang Ibrahim^ 


J 

i. .. ^ j* . mn'mlnTnial 


lau yudilionakum 
sekiranya mereka dapat 
menyesatkan kalian 


kitabi 

Kitab 


‘ min ahlil 
dari Ahli 


ta’ifatum 

segolongan 


Waddat 

meng- 

inginkan 


{ 68 } 


mu'minln(a) 
orang-orang 
yang beriman 


- wm ---■- - - TO^’TO 7 

wa ma 1 anfusahum iHh yudilluna vva ,na 


yasy'urun(a) 

mereka 

menyadari 


> 9 


2 a. viP 

^ ^ ^ - ■ 



yudilluna 
mereka dan 

menyesatkan tidaklah 


takfurur’ia 
kalian ingkar 


■ i | 

mengapa 

mo 

MAdil WajU) 
Maitii f <• m 



































































































Juz Ke - 3 


Surah Ke - 3 


ftr 


r 


OS 


JpJI Oji&Sj j»i »-A£jl jJbU 


haqqa wa taktmunal 

kebenaran dan menyem- 

bunyikan 


bil bgtili haqqa taibisunal lima kitabi Ya ahtal 

dengan kebenaran kalian mencampur mengapa Kitab wahai 

■ any ba til _ _ adukkan Ahli 


\ 






m ytL, 


oi\Sj 


aminQ kitabi 

beriman- Kitab 

lah kalian 

riw - 

Skhirahu 
pada 
akhirnya 


min ahlil 
dari Ahli 

J*. 


tS’ifatum 

segolongan 

w 


Wa qalat 
dan 

berkata 


{71} 


ta'lamun(a) 

mengetahui 


!£SS5 G&i Jyi 


»• 


wakfuru 
dan ingkarilah 
kalian 


nahSri wajhan 

siang permu- 

laan 


amanQ 

beriman 


tar 


‘alal la±Tna 
atas orang-orang 
yang 


uqzila 

diturunkan 




wa aqtum 
dan kalian 


bil la2T 
kepada 
apa yang 


l 3 ’J&iZ 'oA- Sfi p-A*) 


innal qul dTnakum 

sesung- katakan- agama 

guhnya lah kalian 


taora liman ma wa la tu'mina varji'On(a) 

mengikuti kepada kecuali danjangan {72} kembali 

orang yang kalian percaya 


la’allahum 

supaya 

mereka 


WS& K 1 ! ia va - ra --- 

yuhijjtlkum au » utTtum mi miSla ahadum yu’ta ay hudallShi hudfl 

mereka mem- atau diberikan apa seperti seseorang akan bahwa petunjuk Allah petunjuk 

bantah kalian pada kalian vans 

~ iw~i* “ 


yu’ta 

akan 

diberikan 


f ix- »lix ^ **, x • V E-i. x < ** •> 

4Aib >\J£ ^ J-iiM Si 3 

if.'iSxPiin UM9ll3hn ii iru "z ‘.. 11 mat/ tii'frtii _i.’ii.-.um Im-lln 


wSsi’un walfShu 

Maha dan 

Luas Allah 


yasyiVfu) may yu’tThi 
Dia kepada Dia mem- 
kehendaki orang yang berikannya 


di tangan 
Allah 


fad la 
karunia 


innal qui 

sesung- katakan 
guhnya lah 




'iricta rabbikum 
disisiTuhan 
kalian 


±ul fadiil 
pemilik 
karunia 


H ■* 

j&L 

bi qintSriy 
dengan harta 
yang banyak 


waiiShu 

dan 

Allah 


yasya'(u) 

Dia 

kehendaki 


may 
kepada 
orang yang 


bi rahmatihT 
dengan 
rahmat-Nya 


Yakhta§?u 

Dia 

menentukan 


* ^ ^ 

alTmlun) 

{73} Maha 
Mengetahui 


^T~ol ^ ^ 




ta'manhu 

kamu 

percayakan 


m 

jika 


rram 

(ada) orang 

yang 


kitabi 

Kitab 


Ws min ahlil 
dan dari ahli 


{74} 


’a2irr>(i! 
yang b«ar 


“ VM xlM * -B- r - » . 

^i C) 1 ?iJd 


itlt ilaika IS yu’addihT 

kecuali kepadamu ia tidak mengem- 
balikannya 


££ jjji 


bi dTnaril ta’manhu iq man wa minhum ilaik(a) yu'jaddihi 
dengan kamu per- jika (ada) orang dan diantara kepadamu ia mengem-balk 
satu dinar cavakannya yang_mereka^ k.jnny:; 


fil ummiyyTna 
orang-orang yang 
buta huruf 


'aiainS 

atas 

kami 


laisa 

tidak 

ada 


qAEQ 

mereka- 

berkata 


bi annahum iaiika 

karena demikian 

mereka itu 


r 

\-A-J IS 

> 

qa'ima(n) ‘alaihi ms dumta 
berdiri atasnya kamu 

imenagih' ^el.ifu 


.O. 

O 

{75} 


r, > s x . ->T, i 1 X X' 

h_J-pOl 


■J- t 1 -i > x^ 1 I'd i-1'' I " ^ A ,< | ’ 

o! (jj'j <ijt <>« J* 


ya'lamOn(a) wa hum ka^iba ‘alallahil 

mengetahui dan dusta terhadap 

mereka Allah 


wa yaquluna 
dan mereka 
berkata 


5 ftbil(un| 

ialan 


Innal 
sesung- {76} 
guhnya 


muttaqm(a) 

orang-orang 
yang bertaqwa 


yuhibbul fa innaliaha wattaq5 bi’ahdiht 

menyukai maka sungguh dan janjinya 

Allah bertaqwa 


a ufa man BalA 

menepati siapa ssbenar- 

yang nya 


uia’ika 

mereka 

itu 


-— mW -- -— J 

Ujl P) £2 ^43 && h’/jl. 0 


qalilan 

yang 

sedikit 


feamanang 

dengan 

harga 


wa aimanihim 
dan sumpah 
mereka 


bi’ahdiliShi 
janji Allah 


yasytaruna 

memperjual 

belikan 


lamina 

orang-orang 
JfSDS 


- - , y^ - -i - 

ilaihim wa IS yaq?uru wa IS yukallimuhumullShu fil Skhiratl lahum ^ ►malaga 

kepada dan Dia tidak dan Allah tidak berbicara diakhirat bagi tidak mend a pal 

melihat 


ilaihim 

kepada 

mereka 

r*s 


wa IS yukallimuhumullShu 
dan Allah tidak berbicara 
dengan mereka 


lahum 

bagi 

mereka 


<d Khalaqa 
tidak mendapal 
bagian 




‘a£abun 

azab 


wa lahum 
dan bagi 
mereka 



wa fa yuzakklhim 
dan Dia tidak 
menyucikan mereka 



qiyamati 

kiamat 


3. ALI'IMRAN 
(Keluarga'lmran) 


59 




71. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu 
mencampuradukkan kebenaran dengan 
kebatilan, 127 ^ dan kamu menyembunyikan 
kebenaran, 1 28 ^ padahal kamu mengetahui? 

72. Dan segolongan Ahli Kitab berkata 
(kepada sesamanya), "Berimanlah kamu 
kepada apa yang diturunkan kepada 
orang-orang beriman pada awal siang dan 
ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali 
(kepada kekafiran). 

73. Dan janganiah kamu percaya selain 
kepada orang yang mengikuti agamamu. 1 29 > 
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya 
petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. 
(Janganiah kamu percaya) bahwa seseorang 
akan diberi seperti apa yang diberikan 
kepada kamu atau bahwa mereka akan 
menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu" 
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya 
karunia itu di tangan Allah, Dia memberi- 
kannya kepada siapa yang Dia kehendaki. 
Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 

74. Dia menentukan rahmat-Nya kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah me- 
miliki karunia yang besar. 

Keburukan-keburukcm Orang Yahudi 

75. Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika 
engkau percayakan kepadanya harta yang 
banyak, niscaya dia mengembalikannya 
kepadamu.Tetapi ada (pula) di antara mereka 
yang jika engkau percayakan kepadanya 
satu dinar, dia tidak mengembalikannya ke¬ 
padamu, kecuali jika engkau selalu mena- 
gihnya. Yang demikian itu disebabkan me¬ 
reka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami 
terhadap orang-orang buta huruf" Mereka 
mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, 
padahal mereka mengetahui. 

76. Sebenamya, barang siapa yang menepati 
janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah 
mendntai orang-orang yang bertakwa, 

77. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
perjual belikan janji Allah dan sumpah-sum- 
pah mereka dengan harga murah, mereka 
itu tidak memperoleh bag ran di akhirat, 
Allah tidak akan menyapa mereka, tidak 
akan memperhatikan mereka pada hart , 
Kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. 
Bagi mereka azab yang pedih. 


Asbabun Nuzul ayat 77 


Dari Abdullah but Ahi A ufa bniiwa adu setnyjifi 
yang nicnjttal barang di pasuir bemEiripah alas nama 
AJlah Swt bah wa barimgnya Iclah disershkan 
piKinltal fwlum discrafikan agar rncncpu sunning 
nnulim, maka turimiah aval im (HR liukhan) 


127) Menutupi fsrrrtar>-fliman Ailah yang lermaktub 
dalam Taursit dan Injil dt?ngan perkataan-perkalaan 
yang dibuiit-buat meteka (Ahli Kitab) sendlrl 
129) Kebenaran tentang kenablan Muhammad saw., 
yang tersebut dafamTaural dan Injil. 

129) Kepada orang yang seagama dengan kamu 
(Yahudi/Nasran!) agar mereka tidak jadi masuk Islam 
atau kepada orang-orang Islam yang b era sal dari 
agamamu agar guncang iman mereka dan kembali 
kepada kekafiran 





























































€ 


60 


3. XmMRAN 

(Keluarga'Imran) 


78. Dan sungguh, di antara mereka nis- 
caya ada segolongan yang memutar 
balikkan lidahnya membaca Kitab, agar 
kamu menyangka (yang mereka baca) itu 
sebagian dari Kitab, padahal itu bukan dari 
Kitab dan mereka berkata, "Itu dari Allah" 
padahal itu bukan dari Allah. Mereka 
mengatakan hal yang dusta terhadap 
Allah, padahal mereka mengetahui. 

Seorang Nabi tidak akan Menyuruh Manu¬ 
sia Mertyembah Dirinya 

79. Tidak mungkin bagi seseorang yang 
telah diberi Kitab oleh Allah, serta hikmah 
dan kenabian, kemudian dia berkata 
kepada manusia, "Jadilah kamu penyem- 
bahku, bukan penyembah Allah," tetapi 
(dia berkata), "Jadilah kamu pengabdi- 
pengabdi Allah, karena kamu mengajar- 
kan kitab dan karena kamu mempela- 
jarinya!" 

80. dan tidak (mungkin pula baginya) 
menyuruh kamu menjadikan para malai- 
kat dan para nabi sebagaiTuhan. Apakah 
(patut) dia menyuruh kamu menjadi kafir 
setelah kamu menjadi muslim? 

Janji Para Nabi kepada Allah tentang Ke¬ 
nabian Muhammad saw. 

81 . Dan (ingatlah), ketika Allah 
mengambil perjanjian dari para nabi, 
"Manakala Aku memberikan kitab dan 
hikmah kepadamu lalu datang kepada 
kamu seorang Rasul membenarkan apa 
yang ada pada kamu, niscaya kamu akan 
sungguh-sungguh beriman kepadanya 
dan menolongnya." 1301 Allah berfirman, 
"Apakah kamu setuju dan menerima 
perjanjian dengan-Ku atas yang demikian 
itu? "Mereka menjawab, "Kami setuju" 
Allah berfirman, "Kalau begitu bersaksilah 
kamu (para nabi) dan Aku menjadi saksi 
bersama kamu" 

82. Maka barang siapa yang berpaling 
setelah itu, maka mereka itulah orang 
fasik. 


83. Maka mengapa mereka mencari aga- 
ma yang lain selain agama Allah, padahal 
apa yang ada di langit dan di bumi berse- 
rah diri kepada-Nya (baik) dengan suka 
maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya 
mereka dikembalikan? 



lafarTqay 
(ada) segolongan 
(orang) yang 


minhum 
di antara 
mereka 


Wa inna 
dan 


/ 


■•V 


Uj 

S 9 

> " 

minal-kiiab(i) 
dari kitab 

huwa 

dia 

wa ma 
dan 

minal kitabi 
dari kitab 


05 


£ HS 


ka£iba 

dusta 


afaH^hil 

terhadap 

Allah 


ws yaquluns 
dan mereka 
berkata 


min'indillah{i) 

dari sisi Allah 


huwa 

dia 


wa ma 
dan 
bukan 


min ‘iqdillah 
dari sisi Allah 


si sf c ■$■ w prj 


kiiribri 

Kitab 


Allah 

memberikannya 


ay 

bahwa 


libasyarin 

bagi 

manusia 


kans Ma 
mungkin tidak 


{78} 


ya'lamun(a) 
mengeta¬ 
hui 


wa hum 
dart 

m&neka 


M ici 11 i iiiyg _ ■ ■ --^ |-- -_ 


'badal 

penyembah- 

penyembah 


kum 

jadilah 

kalian 


linnSsi 

kepada 

manusia 


yaqula 

dia 

berkata 


Summa 

kemudian 


wan nubuwwata 
dan 

kenabian 


wal 

dan 

Hikmah 


if 3 & jh&e 


kitaba 

kitab 


tu‘allimOnal 

mengajarkan 


kuntum 

kalian 


bima 

dengan 

sebab 


rabbSniyyTna 

orang-orang 

rabbani 


kunQ 

jadilah 

kalian 


<1)1 0 

I an 

n untul 

ti If 


wa laking 
akan 
tetapi 


miq duniliahi 
dari selain 
Allah 


7>> 


mal§’ikata 

malaikat 


tattakhizul 

menjadikan 


Wa l§ ya'murakum 
dan ia tidak 
menyu ru h kalian 


{79} 


tadrusun(a) 

mempelajari 


kuntum 

kalian 


wa blmft 
dan dengan 
sebab 

IV 


muslimun(a) Imum i 1 ba’da bil kufri aya’murukum arbaba(n) w^'Wlyyln* 

muslim kalian ketika setelah kepada apakah ia (sebagai) dan para nabi 

kekafiran menyuruh kalian Tuhan __ ^ ■ 

W 


ti 




t* A, 


i 


kepada 
kekafiran 


apakah ia 
menyuruh kalian 




130) Para nabi berjanji kepada Allah swt bahwa 
bilamana datang seorang Rasul bernama Muhammad 
mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. 
Perjanjian para nabi-nabi ini mengikat seluruh 
umatnya. 


ming kitabiw 
dari kitab 


ataitukum 
aku berikan 
kepada kalian 


lama 

ketika 


nabiyyTna 
para nabi 


mTSaqan 

perjanjian 


akhazallahu Wa i£ 

Allah dan 

mengambil ke tika 


SJtA LJ <^J^» oy*j *-==» 

.... .. t raefiinm ' ia’ak'nm Aumma wa hikmatin 


latu’minunna 
sungguh kalian 
akan beriman 


ma'akum 

bersama 

kalian 


limi 

terhadap 
apa yang 


musaddiqul 
(sebagai) orang 
yang membenarkan 


... n’anrarfi im wa latansMrunnah(u) 




rasQlum 
seorang Rasul 
(Rasulullah) 

f‘J 


ja’akum 
telah datang 
kepada kalian 


£umma 

kemudian 




J I 


L 


H 


u^rr 

perjanjian-Ku 


‘ala iaiikum 
atas demikian 
itu 


wa akhaitum 
dan kalian 
mengambil 


a’aqrartum 
apakah kalian 
menpakui 


q^la 

Dia 

berfirman 


wa latar|?urunnah(u) blhT 
dan sungguh kalian iicpada 
akan menolongnya nya _ 

xS ysZt \ \ \\f 


■S’ HiS 'Si^S 3 $ tjSii '5'j 

'mfl'aifiim wanna fasvhadQ Q§la aqrarnS ^9 



minasy-syahidin(a) 
termasuk orang-orang 
yang bersaksi 


ma'akum 

bersama 

kalian 


wa ana 
dan 
Aku 


StL 


fasyhadQ 

maka 

bersaksilah 


qSla 

Dia 

berfirman 



! - .'IT... .. _. list Paitinfl 


{82} 


f§siqun(a) 
orang-orang 
j^a^psil< 


humu! 

mereka 


fa ulS’ika 
maka mereka 
itulah 


ba‘da ±5lika 
setelah itu 


iawalia 

berpaling 


Famaft 

maka 

si a oa vanfe 


^ ^ .rthminfs A-fnnnim HTnlliShl 


fis samawiti 
di langit 


maq 

mahluk 

v ar| g - 


aslarna 
menyerahkan 
diri 





{83} 

yurja'un(a) 

mereka 

dikembalikan 

wa ilaihi 
dan 

kepada-Nya 


wa lahu 
dan 
kepada-Nya 

H 


yabgQna 

mereka 

mencari 


“W 


Afagaira dTniliShi 
maka apakah selain 
agama Allah 




wa karhaw 
dan terpaksa 


tau'aw 

suka/rela 



i;aps 


- ««,! SC mv i>t ■ ■ ■ ► 

MadU Tiiwil.vfK 

I y m M.uJd iiilim 


















































































m m mmm mm mm mm. % « * 

j^j}& Jjfl ^ 3^1 us ^ 2d js 

' 'alo Ihrahimei iin?ila wa ma ‘aloina lin^iln W3 ITI3 hili^hi 3111311(13 Ou! 


‘ala ibrahima 
atas ibrahim 


'\ m \ 7* ' \ \ y m «vfl ^ _^ *S s ' * l '' \ 9 1 9 \ ' 

<Jj Uj ^L_L» if 1 j e*® 6 * 4 ')--? <>a>— 


uqzila wa ma 

diturunkan dan apa 

vane; 


‘alaina uqzila wa ma billahi amanna Qu! 

atas kami diturun dan apa yang kepada kami kata- 

kan_(AIQuran) Allah _ beriman kanlah 


utiya wa ma 

diberikan dan apa 

yang 


wal asbati 
dan anak-anaknya 


wa ya'quba 
dan Yakub 


wa ishaqa 
dan Ishak 


wa isma'ila 
dan ismail 


TI t .4 . ^ mw If 

^ i /.* /i m *4* <®> fil/ ) * ^ 


baina ahadim 
diantara 
seseoranu 


la nufarriau 
kami tidak 
membeda-bedakan 


, y M H 

it s* s 9 s s wT7\ ^ *> 

QAJ * v ^} 6>^ 

naira I id 5 mi Wa mnw miiclir 


mir rabbihim 
dariTuhan 
mereka 


wan nabiyyuna 
dan para nabi 


wa isa 
dan Isa 


musa 

(kepada) 


* > 


gairal islami 
selain Islam 


yabtagi 

mencari 


Wa may 
dan barang 
siaua vann 


{84} 


muslimun(a) 
orang-orang yang 
berserah diri 



/*% 1 r. ^ „ jr. . z*m <'Z.t *'\< 4 9 

| h-Z-^4 ^ 


{85} 

V# 


minal khasirln(a) 
termasuk orang-orang 
_ yang rugi _ 


fil akhirati 
di akhirat 


wa huwa 
dan dia 


minhu 

darinya 


yuqbala 

diterima 


falay dinaq 

maka (sebagai) 

tidaklah auama 


mm mm * _ . 

\Vm^; u> as 

wa syahidu ba’da Tmanihim kafaru qaumang yahdillahu 

dan mereka setelah iman kafir kaum Allah akan memberi I 

mem/aksikan _ mereka _ _ _ _pgtunjuk- 

<s&i £!g\ ii;« &- && 

^.. i~ . l. J!i ...aIixUi i un Ii irvn hjm riiof ii■a 


Kaifa 

bagaimana 


qaumaz 

kaum 


la yahdil 
tidak memberi 
petunluk 


wallahu 
dan Allah 


‘ataihim annn * lay a’ i ihnm i lla’iUa 


bayyinat(u) 

keterangan- 

keteranaan 


wa ja’ahumu! 
dan telah datang 
kenada mereka 

^ssr>. 


Ia‘natall5hi 
laknat Allah 


‘alaihim 
atas kalian 


anna 

bahwa- 

sanya 


jaza’uhum 

balasan 

mereka 


Uii’ika 
mereka itu 




{ 86 } 


ZS^jsm 

^alimin(a) 
yang zalim 


—*i*.V 

la yukhafrafu 
tidak 


^ 3ab*- 


nm 

didalamnya 


Khaiidma 

mereka 

kekai 


•Ci 

{87} 


, ~wr- w o 

ui&'S iSCLi'S 

ajma'in(a) wan nasi wal mala’ikati 

seluruhnya dan dan malaikat 

manusia 


ti&bti 

lazTna 

■ft 

lilal 

IS 

OJj. -i 

yuqzarun(a) 

A% 

! wa la hum 

bertobat 

orang-orang 

—: 

kecuali 

{88} 

diberi 

tanaquh 

dan mereka 
tidak 




K^aoij 

azab 


2# Sl€ 


lazTna 


o; 

Innal 


orang-orang sesung- 


_ 

‘v>' 

rahim(un) gafurur 
{89} Maha 
Penyayang 

wifTw 






anhumul 

dari 

mereka 

Wi — 

5 


Maha 

yang _ quhnya He nyayanq Pen ; am un Alla n _' ^r udi^cm _ 

. . . ■ i.._i_ _t /•■imrvtA-* 7rr'5tiiHim U-afjdrM 


fa innallaha 
maka sungguh 


wa aSlahG 
dan mereka adakan 
uer baikan 


mim ba‘di ±31ika 
setelah itu 


taubatuhum 
tobat 
mereka 


tuqbala 

diterima 


lag 

tidak 

akan 


kufral 

kekafiran 


(iz)dadQ 
mereka 
bertambah 

*9 


feummaz 

kemudian 


ba'da Tmanihim 
setelah iman 
mereka 



\%j \£S \ S 

wa hum wa matu kafarO latfna Innai ^all«jn(a) humu^ wa ulS’ika 

dan danmati kafir orang-orang sesung- {90} orang-orang yang mereka dan mereka 

mereka 


laiTna 

orang-orang 

_ lang. 


Innal 

sesung- 


wa lawif ±ahabaw ardi mil’ul min ahadihim yuqbala falay kuffSruri 

/valauDun emas bumi sepenuh dari seseorang di antara diterima maka kafir 


wa lawif 
walaupun 


min ahadihim 
dari seseorang di antara 
mereka 


falay kuffSruri 

maka kafir 

tidak akan 



SlJ™# G5 5$ i/A ’A a# \ 


lahum 

bagi 


bih(i) (if)tada 

dengan- dia menebus- 
nya diri 


3.AU'IMRAN 
(Keluarga 'Imran) 


61 




84. Katakanlah (Muhammad), "Kami 
beriman kepada Allah dan kepada apa 
yang diturunkan kepada kami dan yang 
diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, 
Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang 
diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi 
dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda- 
bedakan seorang pun di antara mereka, 
dan hanya kepada-Nya kami berserah 
diri" 

85. Dan barangsiapa yang mencari aga- 
ma selain Islam, dia tidak akan diterima, 
dan di akhirat dia termasuk orang yang 
rugi. 

86. Bagaimana Allah akan memberi pe- 
tunjuk kepada suatu kaum yang kafir 
setelah mereka beriman, serta mengakui 
bahwa Rasul (Muhammad) itu benar- 
benar (rasul), dan bukti-bukti yang jelas 
telah sampai kepada mereka? Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang zalim. 


Asbabun Nuzul ayat 86 


Dari Ibnu Abbas bahwa seorang dan Anshar masuk 
Islam kemudian murtad dan melakukan syirik, 
kemudian dia menvesal dan datang kepada kaumny a 
agar menanyakan kepada Rasulullah Saw t ’Apakah 
ada taubat untukku ?” Maka tufunlah ayat mi. (HR 
an Nasa'i). 

87. Mereka itu, balasannya ialah ditimpa 
laknat Allah, para malaikat, dan manusia 
seluruhnya, 

88. mereka kekai di dalamnya, tidak akan 
diringankan azabnya, dan mereka tidak 
diberi penangguhan, 

89. kecuali orang-orang yang bertobat 
setelah itu, dan melakukan perbaikan, 
maka sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

90. Sungguh, orang-orang yang kafir se¬ 
telah beriman, kemudian bertambah ke- 
kafirannya, tidak akan diterima tobatnya, 
dan mereka itulah orang-orang yang se- 
sat. 


Asbabun Nuzul ayat 90 


Dart Ibnu Abbas bahwa ada sebuah kaum yang 
masuk Islam kemudian murtad lalu masuk Islam 
dan murtad lagi Maka dmtus seseorang kepada 
kaum mereka untuk menanyakan mereka, lalu ini 
diceiuakan kepada Rasulullah Saw., maka turunlah 
ayat mi. (HR Sayuti) 

91 . Sungguh, orang-orang yang kafir dan 
mati dalam kekafiran, tidak akan diterima 
(tebusan) dari seseorang di antara mereka 
sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, 
sekiranya dia hendak menebus diri de- 
ngannya. Mereka itulah orang-orang 
yang mendapat azab yang pedih dan ti¬ 
dak memperoleh penolong. 

































































Surah Ke-3 


Juz Ke - 


62 


3.ALI'IMRAN 
(Kduarga'Imran) 


92. Kamu tidak akan memperoleh kebajik- 
an, sebelum kamu menginfakkan sebagian 
harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang 
kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, 
Allah Maha Mengetahui. 

BANTAHAN ALLAH TERHADAP PENDAPAT- 
PENDAPAT AHLI KiTAB YANG KELJRU 

Bantahan terhodap larangan Orang Yahudi 
tentong Makanan 

93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, 
kecuali makanan yang diharamkan oleh 
Israil (Yakub) atas dirinya sebelum Taurat 
diturunkan. 131 ) Katakanlah (Muhammad), "Ma- 
ka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang- 
orang yang benatf' 

94. Maka siapa yang mengada-adakan ke- 
bohongan terhadap Allah 132 ) setelah itu, 
maka mereka ituiah orang-orang zaiim. 

95. Katakanlah (Muhammad), "Benarlah (se- 
gaia yang difirmankan) Allah." Maka ikutilah 
agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah 
termasuk orang musyrik. 

96. Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama 
yang dibangun untuk manusia, ialah (Bai- 
tullah) yang di Bakkah (Mekah) 133 ) yang di- 
berkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh 
alam. 

97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, 
(di antaranya) maqam Ibrahim 134 ) Siapa yang 
memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan 
(di antara) kewajiban manusia terhadap Allah 
adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, 


yaitu bagi orang-orang yang mampu 135 ) 
mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang 
mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahui- 
lah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari seluruh alam. 

98. Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli 
Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat- 
ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan 
apa yang kamu kerjakan?" 

99. Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli 
Kitab! Mengapa kamu menghalang-halangi 
orang-orang yang beriman dari jalan 
Allah, kamu menghendakinya (jalan Allah) 
bengkok, padahal kamu menyaksikan?" 136 ) 
Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang 
kamu kerjakan. 

100. Wahai orang-orang yang beriman! 
Jika kamu mengikuti sebagian dari orang 
yang diberi Kitab, niscaya mereka akan 
mengembalikan kamu menjadi orang kafir 
setelah beriman. 

131) Setelah Taurat diturunkan ada beberapa 
makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai 
hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di 
dalamnya. Selanjutnya lihat An-Nisa'(4) : 160 dan Al- 
An’am (6): 146. 

132) Dusta terhadap Allah ialah dengan mengatakan 
bahwa sebelum Taurat diturunkan, Allah telah 
mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israil. 

133) Ahli Kitab mengatakan bahwa rumah ibadah 
yang pertama dibangun berada di Baitulmaqdis, oleh 
karena itu Allah membantahnya. 

134) Lihat Al-Baqarah (2): 125. 

135) Orang yang sanggup mendapatkan perbekalan 
dan alat-alat pangangkutan serta sehat jasmani 
dan perjalanan pun aman serta keluarga yang 
ditinggalkan terjamin kehidupannya. 

136) Menyaksikan maksudnya mengetahui bahwa 
agama yang diridai Allah adalah agama Islam. 










uii w i ,, «« 7 «r—; ,, . wr 

min svaJ in tunfraO wa mS tuhibbun(a) mimma tunfiqu hatta birra tanalul i « 


wa mfl tuhibbun(a) 

dan kalian 

apa cintai 


mimma 
dari apa 

Y™9 


tunfiqu 

kalian 

infakkan 


hatta birra 
hingga kebaikan 


tanalul Lan 

kalian Tidak 

m encapaj akan 




libanr lnlUil k&rca Kullut ta'ami 

bagi halal menjadi semua 

Bani makanan 

^ % -ir 


'allm(un) bihi 

{92} Maha dengan- 
Mengetahui nya 


fa innallaha 
maka sungguh 
Allah 


ar| tun.aj7.alai minq qabJJ alA rmfsihl iar^TliJ narrama ma lUuli iar^'Ha 

diturunkan 


atas dirinya 
sendiri 


tarrama 

diharamkan 


js ji 

1 kuqtum ing fatluha bittaurati fa TO qul tdur^h(tu) I 

kaiian jika lalu bacalah dengan maka katakanlah Taurat 

ia Taurat datanglah 


ma 

apa 


litilj isr^lla 

kecuali israil 


sadbqln(a) 

1 kuqtuTn ing 

orang-orang 
yang benar 

kalian 

jika 

Si, 

AUjii 


w 

l&uiAma 

Malika 

mim ba’di 

maka mereka 
itu 

itu 

setelah 


>jJCll o* 3 


kaziba 

dusta 


‘alallahil 

terhadap 

Allah 


(if)tara Fa man if 

mengada- maka barang { 93 } 

siapa 


adakan 


% \?M $ O&A&i A 

*ibrahlma millata fattabi'u $adaqallah(u) Qul zalimun(a) humuz 

Ibrahim agama maka benarlah Allah katakanlah {94} orang-orang mereka 

ikutilah kalian 


fianlfa(n) 
yang lurus 


benarlah Allah katakanlah {94} orang-orang 

yang zaiim 


<4^ oAA Jj) ol <->& 


lallazT linnasi 

ialah bagi 

yang manusia 

u 


wudi'a baitiw awwala Inna 

diletakkan rumah mula-mula sesung- {95} 

guhnya 


minal-musyrikin(a) kana wa m3 
termasuk orang- dia dan 

orang yang musyrik menjadi bukanlah 


aIjI 4 <,**^ (JI^LaU la 

hauwinatnm T7hi mo hnrlal milhflrakflW 


maqSmu bayyinatum Sygtum 

maqam yang nyata tanda- 

tanda 

•• 


FThi lil-'alamTn(a) wa hudal mubarakaw hibakksta 

{96} se * uru h dan menjadi yang di Bakkah 

dalamnya alam petunjuk diberkahi (Mekah) 

-T—* v* ; T , ~ ~ w f wr 

^ y As ‘xM 

baiti hijjul ‘alan nasi walillahi amina(n) kana dakhalahu wa marj Ibfahimtfl) 

Baitullah berhaji atas manusia dan bagi aman dia mema- dan barang Ibrahim 

Allah menjadi sukinya siapa yang. 


- Mw - w - 1 --—- 

&LmV & X & 

'anit-'alamTn(a) ganiyyun fa innaliSha kafara wa mang sablla(n) ilaihi (isjtaja'a in ahli 

dari seluruh alam Maha- maka sungguh ingkar dan barang jalan kepadanya mampu Diang 

Kaya_Allah_siapa yang 


syahTdun wallShu 

menyaksi- dan 

kan Allah 


bi'ayatillahi 
kepada ayat- 
ayat Allah 


takfuruna lima kitabi 

kalian ingkar mengapa Kitab 




3 

ya ahlal 
wahai 

Ahli 

Qul 

katakan¬ 

lah 

{97} 


tasudduna 
kalian menghalang- 
halangi 

A 1 " 


- W --' 

fl Ji 0 25J13 C M 


lima 

mengapa 


kitabi 

Kitab 


ya ahlai Gul 
wahai Ahli katakanlah 


{98} 


ta'malun(a) 

kalian 

kerjakan 


ma 415 

apa atas 

yang 


“- «r h ti 1*1 : 7 - , mw ' 


wa mallSihu 
dan tidaklah 
Allah 


syuhada’(u) 
para saksi 


wa aqtum 
dan kalian 


‘iwajaw tabgOnahS aman a man 'aq sabTliilahi 

bengkok kalian meng- telah orang dari jalan Allah 

hendakinya beriman yang 


ji T I llA JiW 


tutro 

kalian 



Amanu 

beriman 


la±ma 

orang-orang 


Y5 ayyuhal 
wahai 


\£j\ 

kafirTn(a) ' ba‘da imanikum ’y aru ddukum kitaba Otui- minal la±Tna fariqam 

orang-orang setelah mereka akan me- Kitab diberi dari orang- segolonga 


{99} 


ta'malun(a) 

kalian 

kerjakan 


amma ^i gafiiin 
dari apa jalai 

yang 


kafirTn(a) 
orang-orang 
yang kafir 

A, 


ba'da Imanikum 
setelah 
kalian beriman 


yaruddukum 
mereka akan me¬ 
ngembalikan kaiian 



[minal lazlna fariqam 
dari orang- segolongan 

orang yang 

JV)f,'.fIrf Jii'i? mu f\ir.V-.ii 

^ Mu/fd 































































rt^ss%_£j <J^ (*-°^ jj^lxS <j£Sj 

* ims friftim a\/5tiiiiahi *‘ainiknm tntla wa antum takfurGna Wa kaifa 


wa fikum 
dan pada 


ayatuliahi 
ayat-ayat Allah 


‘alaikum 
atas kalian 


tutla 

dibacakan 


wa antum 
dan kalian 


takfuruna 

kalian 

inqkar 


____in oka __ 

# 5^- ^ _U3 0 4 -* <4^ lip 

^ ,. . iis hiiHi\/a fssnnri hillShi t va'taeiim wa mav racfiliihrrri ^“ r ‘ 


Wa kaifa 
dan bagaimana 


{ 101 } 


mustaqTm(in) 
yang lurus 


ila sirajim 
kepada jalan 


% t P & &\p p S' m 


hudiya 
dia telah diberi 
petunjuk 


faqad 

maka 

sun^quh 


billahi 

kepada 

Allah 


} ya'tasim 
berpegang 
teouh 


wa may 
dan barang 
siai-ia yang 


wa antum Ilia wa la tamutunna tuqatihT haqqa (it)taqul!3ha 

dan melainkan dan janganlah takwa (dengan) sebe- bertakwalah kalian 
kalian _ _ kalian mati kepada-Nya nar-benarnya kepada Allah 




wa !a tafarraqu 
dan janganlah kalian 
berpecah-belah 


jami‘aw 

semuanya 


»•» 

bi hablillahi 
kepada tali Allah 
(Al-Quran)_ 


amanut laiTna 
beriman orang-orang 

jaua 


Ya ayyuhal 
wahai 


r 


y 

* f /7+P'i_2 

Wa'ta^imG 
dan berpegang 
teguhlah kalian 


* \.f - 

V> 

{ 102 } 


<»>I *£ 
Oy^utA 

muslimun(a) 

orang-orang 

muslim 


M tf3a ’p? % £& \yp>\; 

'baina quIGbikum fa allafa a'da’an 'kuritum i i '‘alaikum ni’mataliahi waikurQ 

diantara maka Dia bermusuh- kalian ketika atas (dengan) dan ingatlah 

hati kalian memi >ersatukan 

' ** 


a'da’an 

bermusuh- 

musuhan 


'kuntum 

kalian 

dahulu 


‘alaikum 

atas 

kalian 


ni’matallShi 
(dengan) 
nikmat Allah 


waikurG 
dan ingatlah 
kalian 


1* W " 11>^ UP “ mm’ 

jl, \\q* \ 

** mi nan n3ri hufratim ‘ala syafa wa kuritum ikhwana(n) bi ni'matihT * fa a?balitum 

dari neraka jurang ditepi dan kalian bersaudara dengan makajadilah 

jnikmat-Nya i—■=— 


fa a?balitum 
maka jadilah 
kalian 

11X11 


tahtadun(a) la'allakum ayatih! 'lakum yubayylnullahu kaialika minha fa angy&Bfam 

mendapat agar kalian ayat-ayat kepada Allah demikian- dari maka Dia menye- 

netuniuk Nya kalian meneranokan lah padanya lamatkan kalian 

.-~ w*i d w o r^r~. 


mendapat 

petunjuk 

wa ya’muruna 
dan 

menyuruh 


iSUJL 

ilal khairi 
kepada 
kebaikan 


^ »> 

dj*Jt 

yad'una 

menyeru 


% 

ummatuy 

umat 


fS; c^j 


mingkum 
di antara 
kalian 


•j @ 

Waits kum 
danjadilah {103} 


“N / »> , f> ri >> ^ ^ • ’>/fi 


{104} 


mufllhun(a) 
orang-orang 
yang ber untung 


humul 

mereka 


wa ula’ika 
dan mereka 
itulah 


'anil-mungkarfl) 

dari 

kemungkaran 


wa yanhauna 
dan 

mencegah 


bil ma'rufi 
kepada 
kebaikan 


-dip c X'Sj SH&rj rjp Spfe' 

bayyinat(u) (ja'ahumul m3 mlm ba‘di wakhtalafG tafarraqp kalla±Tna Wa 13takGnu 

keterangan- datang kepada apa setelah dan berselisih bercerai seperti orang- dan janganlah 

keteranaan mereka vanq berai _ orang yang _ kalian menjadi _ 

- C3 - W*W - KV— yy 

tX £\'\' ^1 /» '|V 


wa taswaddu 
dan menjadi 
hitam 


wujuhuw 

muka- 

muka 


tabyaddu 

menjadi 

putih 


Yauma 

pada 

hari 


{105} 


'azim(uy) 
yang besar 


9 > 9 ^ 


* ha'Ha TmSnikiim * akafarturti 




ba‘da TmSnikum 
setelah iman 
kalian 

v*i 


akafartum 
apakah kalian 
inqkar 


nil 


lahum wa uliika 

bagi dan mereka 

mereka itulah 

vr 


v&\ && ~t£j 


L 


wujGhuhum 

muka-muka 

mereka 


wad da t 
itam 


!ai:Tnas fa amitia! 
orang-orang maka 
yang adapun 


wujuh(un) 

muka- 

muka 


C?Jm\ ulj uj tjljyJl 

(ibVaddat la+Tnab Wa ammal takfurun(a) ’kuntum bima 'a±3lpa fa^Gqui 

putih orang-orang dan {106} ingkari kalian karena azab maka rasakan- 

yang _ adapun 1 iSittffisKvn lah kalian 


3. AU'IMRAN 
(Keluarga 'Imran) 


63 




bima 
karena 
apa yang 


i i > > \ ^ 9 A CK ^ 9 > \ ' \ y 9* ** ^ i 1 *S 9 ' 9 9 > > 9 > > 

- 4 . *.^.4 4 .4 , , jfi'Lii * k ^ /w . i<i i -• i /iv linknku tm 


3y3tull3hi 

ayat-ayat 

Allah 


Tilka 
itulah {107} 


lil-'alamin(a) ?ulmal yU rTdu wa mallshu 

{108} bagiseluruh aniaya berkehendak dantidaklah 


khalidun(a) ^ 

kekal di mereka 

dalamnya 




>* > 


V 


fafi rahmatillah(i) 
maka dalam 
ra hmat Allah 

W. 


wujGhuhum 

muka-muka 

mereka 


^ ' T i Sk'S 9 * 9 ' 

Vjb 


alam 


Allah 



Hi,-,**** jvrix- ^TTT^TTT 

MMd SiirthTfiwiiah 

*• wja'^ci lAaUi-i 
ii F 



101. Dan bagaimana kamu (sampai) 
menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah 
dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya 
(Muhammad) pun berada di tengah-tengah 
kamu? barangsiapa berpegang teguh 
kepada (agama) Allah, maka sungguh, dia 
diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 

102. Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati 
kecuali dalam keadaan Muslim. 

103. Dan berpegangteguhlah kamu se¬ 
muanya pada tali (agama) Allah, dan ja¬ 
nganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 
nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
(masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah 
mempersatukan hatimu, sehingga dengan 
karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, 
sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan ka¬ 
mu dari sana. Demikianlah, Allah menerang- 
kan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
mendapat petunjuk. 

104. Dan hendaklah di antara kamu ada 
segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar. 137 ^ Dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung. 

105. Dan janganlah kamu menjadi seperti 
orang-orang yang bercerai berai dan 
berselisih setelah sampai kepada mereka 
keterangan yang jelas. Dan mereka itulah 
orang-orang yang mendapat azab yang be- 
rat, 

106. pada hari itu ada wajah yang putih 
berseri, dan ada pula wajah yang hitam 
muram. Ada pun orang-orang yang berwa- 
jah hitam muram (kepada mereka dikata- 
kan),"Mengapa kamu kafir setelah beriman? 
Karena itu rasakanlah azab disebabkan 
kekafiranmu itu” 

107. Dan adapun orang-orang yang ber- 
wajah putih berseri, mereka berada dalam 
rahmat Allah (surga); mereka kekal di da¬ 
lamnya. 

108. itulah ayat-ayat Allah yang Kami baca- 
kan kepada kamu dengan benar, dan Allah 
tidaklah berkehendak menzalimi (siapa pun) 
di seluruh alam. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Dengan asbabun nuzul, hukum tasyn' suatu 
ayat dapat diketahui dengan Jelas, balk hukum 
itu tmtuk umum maupun khusus/ baik hukum 
itu untuk menetapkan maupun menahkan. 
Karena itu, para sahabat sangat berhati-hati 
mengeiuarkan riwayat Mereka tidak berani 
menwayatkan sesuatu yang berdasarkan 
ijtihad atau akal sendiri 


137) Makruf ialah segala perbuatan yang 
mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar 
ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari 
Allah. 



































































€ 


64 


3. Ali'imrAn 

(Keluarga Imran) 



109- Dan milik Allah-lah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di burnt, 
dan hanya kepada Allah segala urusan 
dikembalikan. 


Kelebihan Umat Islam dari Umatyang Lain 

110. Kamu (umat Islam) adalah umat 
terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mung- 
kar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 
bagi mereka. Di antara mereka ada yang 
beriman, namun kebanyakan mereka 
adalah orang-orang fasik. 

111. Mereka tidak akan membahayakan 
kamu, kecuali gangguan-gangguan ke- 
cil saja, dan jika mereka memerangi ka¬ 
mu, niscaya mereka mundur berbalik ke 
belakang (kalah). Selanjutnya mereka 
tidak mendapat pertolongan. 

112. Mereka diliputi kehinaan di mana 
saja mereka berada, kecuali jika mereka 
(berpegang) pada tali (agama) Allah dan 
tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka 
mendapat murka dari Allah dan (selalu) 
diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu 
karena mereka mengingkari ayat-ayat 
Allah dan membunuh para nabi, tanpa 
hak (alasan yang benar). Yang demikian 
itu karena mereka durhaka dan melam- 
paui batas. 

113. Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. 
Di antara Ahli Kitab ada golongan yang 
jujur, 138} mereka membaca ayat-ayat 
Allah pada malam hari, dan mereka (juga) 
bersujud (salat). 


Asbabun Nuzul ayat 113 


Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw. terlambat 
shalat Isya' kemudian kehiar menuju masjid dan 
orang-orang sedang menunggu inelaksanakan 
shalat. Rasulullah Saw. bersabda, ’Tidak ada 
seorangpun dari petnelufc agama yang mengmgat 
Allah pada saat ini selam kalian” Lalu turun ayat 
ini. (HR Ahmad) 

114. Mereka beriman kepada Allah dan 
hari akhir, menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mung- 
kar dan bersegera (mengerjakan) berba- 
gai kebajikan. Mereka termasuk orang- 
orang saleh. 


115. Dan kebajikan apa pun yang mereka 
kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. 
Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang 
yang bertakwa. 


138) Golongan ahli Kitab yang sudah memeluk Islam. 


SS p MX) us c As 


umtirfu) 

segaia 

Lirosan 


turjaul 

dikenibsllkan 




bil ma'rufi 
kepada 



mg Wa lUlsty 
apa dan milik 
yang Allah 


um matin khaira 
umat sebaik-baik 


w. — 

^ kYintiim 


Kugtum 

kalian 


{109} 



AS 

wa lau 
dan 

sekiranya 


& i , 

billah(i) 

kepada 

Allah 


«w 




wa tu’minuna 
dan beriman 


‘anil mungkari 
dari kemungkaran 


—U 

wa tanhaupfl 
dan mencegah 


mn'mirmnn ' minhumul Mahum khairal lakana kitdbi ahlul 


orang-orang yang 
beriman 


1 minhumul 
di antara 
mereka 


'lahum 

bagi 

mereka 


khairal 

lebih 

baik 


lakana 

tentulah 


kitdbi 

Kitab 


a hi nt 
Ahli 




aza(n) 

gangguan 

kecii 


■Li. i * wuHnrmlrnm I fadnfinfol humul ’.Vc dVilfli 



m 

kecuali 


{in} 


yadurrukum 

memudaratkan 

kalian 


Lay 

tidak 

akan 

ft 


CuXr^t 

la yun?arun(a) 
mereka tidak 
akan ditolong 




summa 

kemudian 


{110} 

ii W*W - 

5Y^ 

adbar(a) 

ke 

belakang 


fasiqun(a) 
orang-orang 
yang fasik 


humul 

mereka 


wa ak&iru 
dan kehinyahan 


f/A 

yuwallukumul 
mereka berbalik 
dari kalian 




H 

9 |X 

ob 

yuqatiiukum wa iy 
mereka memerangi dan 
kalian (Perang khaibar) jika 


& Mi 'll \'M ** 


minan nasi 
dari 

manusia 


wa hablim 
dan tali 


minallahi 
dari Allah 


s* 

tu habtim 

dengan tali 
■Uaminam 


ilia 

kecuali 


Suqifu 

mereka 

berdiam 


am a ma 
di mana 
saja 


±lllatu 

kehinaan 




-At 


CJt 


maskanah(tu) 

kelemahan 


‘alaihimul 
atas mereka 


wa duribat 
dan ditimpakan 


minallahi 
dari Allah 


bi s 

dengan 
kemurkaan 


olaihJmui 

atas 

mereka 

j*Vi 

wa bfl'ii 
dan riHTffika 
kembatl 


^ A'cAW SSy A jnft 

** i* », a want..iiTnal hi 5w5tiliahi x/akfiirnna ksnu U.ii anrMhun 



bi ayatillahi 
kepada ayat-ayat 
Allah 


yakfuruna 

ingkar 


kanu 

mereka 


l|,n ann&hurri 
dtkarenakan 
mereka 

rwri 


@fp \y£j \ r ^s> Li ^ 


bima 
dengan 
apayang 


zalika 

demikian 

itu 


haqqhni 

hak 


<Uj\| ajsl <^£J\ 

** i- __ . ...u 


ummatung 

umat 


kitabi 

Kitab 


mrn arilKi 
dari Ahli 




< » > > 




\f..i__ i/^riiirlunh} * ■ I Ir 

{113} 


Yu’minuna 
mereka beriman 


yasjudun(a) 

bersujud 


'wg hum 
dan 1 
mereka 


X »> ^ u ^ *9**/'/' . T I / »>> 


wa yussn'una 
dan mereka 
bersegera 


‘anil mungkari 
dari kemungkaran 


wa yanhauna 
dan mereka 
melarang 


bi! ma'rufi 
kepada kebaikan 


wa ya’muruna 
dan mereka 
menyuruh ^ 




t.' 


yaf niu 
mereka 
kerjakan 


■ SMj 

w 5 


{114} 




mina 5 -salihln(a) 
termasuk orang-orang 
yang saleh 


wa ula’ika 
dan mereka itu 


fil-khairat(i) 
dalam kebaikan 


bil-muttaqin(a) 
terhadap orang-orang 
































































»» . 

f^l^' f*-^ y 

l wa la aulSduhum ' amwSluhum ‘anhum tu 


dan tidak 
anak-anak mereka 


* \v\ f 

W 

khalidun(a) 
{116} kekal 




fiha hum nar(i) 

di mereka neraka 

dalamnya 


gPj Call ojjb’j 


»> *> 


minallahi 
dari Allah 




ffiiA ffhiq 

di angin 

dalamnya 


kamaSali 

seperti 

perumpamaan 


dun-ya 

dunia 


hayfiUd 

kehidupan 


fT hazihil 
di dalam 


yuqfiquna ma Masalu 

mereka apa perum- 

infakkan_yang pamaan 


-- > 'iT *> ' >. u>T\T T 9 '\'\ % 

LAJ <L^=UJblS rt $ ^ 1 ' Jrv$ 

Ut l *d ✓ -l 4 - U / • * nirtfi (onhi irr> *»ol'amui 1 ie'a in irr 1 1 n 


9 * . 


3 


wa m3 
dan 
tidak 


fa ahlakath(u) 
lalu (angin itu) 
merusaknya 


aqfusahum 
diri mereka 
sendiri 


lazTna 

orang-orang 

y an 9 


—mr 

$3 

\Y 

v*/ 


Y3 ayyuhal 
wahai 

{117} 

yazlinriun(a) 

mereka 

menganiaya 


?alamQ 

mereka 

menganiaya 


qaurmn 

kaum 


harSa a$abat $irrun 

ladang menimpa angin sangat 

dingin 

l! 


’ aqfusahum 
(kepada) diri 
mereka sendiri 

v w li 

min dQnikum 
dari selain kalian 
(yaitu orang munafik) 


wa la kin 
akan 
tetapi 


?alamahumullahu 
Allah menganiaya 
mereka 


*r. 


\ys&5'l (P\ 


bitSnatam 

teman 

dekat 


13 tattakhteo 
jangan kalian 
menjadikan 


amanfl 

beriman 


■fc pm 

khabala(n) IS ya’lQnakum 

keseng- mereka tidak berhenti 

saraan memberikan kepada kalian _, f __ - _ _ _ , 

l <U 13P " W9 p A x . 

s-WaiJi OJj Jifl b-ij 

■*“ "■* - * ■-badatil qad m3‘anittum waddu 

teiah sungguh apa yang men- dan mereka 

nyata yusahkan kalian inginkan 

99 


tukhfr 

disembun- 

yikan 


wa ma 
dan apa 
yang 


min afwahihim 
dari mulut-mulut 
mereka 


bagda’u 

kebencian 


vi*; 

{118} 


ta'qilun(a) \kuqtum ing aySti lakumul bayyanna qad akbar(u) suduruhum 

berakal kalian jika ayat-ayat bagi teiah Kami sungguh lebih hati-hati 

kalian jelaskan besar mereka 


i<"fi *X1 A »>*fT 


kullih(T) 

semuanya 


bil kit§bi 
kepada 
kitab 


wa tu’minuna 
dan kalian 
beriman 


wa la yuhibbunakum tuhibbunahum 

dan mereka tidak kalian menyukai 

menyukai kalian mereka 


ula’i Ha agium 

itu beginilah 

kalian 


3 -Gffi ^ ^ ^ 1115 gsg 1113 


anamila 

jari-jari 

tangan 


''alaikumul 'a^Q khalau wa i£a 3mann3 qSlu 

atas mereka mereka dan kami mereka 

kalian menggigit menyendir^ apabila beriman berkata 


laqukum wa i23 
mereka men- dan 
jumpai kalian apabila 


•3 & J 


sudur(i) 

{119} dada 


-STi 

i»> ^> »i^ “ »> 2 ^- 2 ^^ »i 

^ pr'^*^ Olj l l fc ^ (j], 

yafrahu sayyi’atuy ’ tusibkum wa iq ! tasu’hum fiasanatuq ’ tamsaskum lq 

mereka keburukan menimpa dan jika menyusahkan kebaikan menyentuh jika 

gembira kalian mereka kalian 

is * r”" "" 

~> >’£" » a -i>^ 

UL- ob ^ 

cwai'^rni ' kairliihum * la vndurrukiim wa tattaou tasbiru wain b?h3 


bi±atis alTmum innallaha 

dengan yang Maha sungguh 

di dalam Mengetahui Allah 

-v<i- 


bi gaizikum mQMj qul minal-gai?(i) 

dengan ke- matilah katakaniah karena 

marahan kalian kalian kebencian 

w: 


syai'a(n) 

seaikitpun 


kaiduhum 
tipu daya 
mereka 


la yadurrukum 
tidak akan memu- 
daratkan kalian 


wa tattaqQ 
dan 
bertakwa 


tasbiru 

kalian 

bersabar 


wain 

dan jika dengan 
nya 


-^ 799 - 7 , «« 

^ *'< /yS ^ S* > / ^ 1 I ^ t 

A 3 wcA 


min ahlika gadauta Wa i t 

dari keluarga kamu berangkat pada dan 
kamu_pagi hari(saat perang uhud) ketika 


W 

mubit(un) 

{120} meli P uti 


ya‘maluna 
mereka kerjakan 


bima innallaha 

terhadap sungguh 

apa yang_Allah 


in. 


{ 121 } 



'allm(un) samTun wallahu lil-qital(i) maqa'ida mu’minTna tubawwicil 

Maha Maha dan untukberperang beberapa orang-orang kamu 

Mengetahui Mendengar Allah tempat mukmin tempatkan 


■Maha Maha 

Mengetahui Mendengar^J 

‘ 10*911 

vsa&rfM* zpr 

: . 


Mlm* 

■# CUtririftH 



Qslqtiinli 

Kt^m 


m- 


rUt#i«P Inctitt 


€ 


3.ALI'IMRAN 
(Keluarga 'Imran) 


65 




Perumpamaan Harta yang Dinafkahkan 
Orang-orang Kafir 

116. Sesungguhnya orang-orang kafir, 
baik harta maupun anak-anak mereka, 
sedikit pun tidak dapat menolak azab 
Allah. Mereka itu penghuni neraka, (dan) 
mereka kekal di dalamnya. 

117. Perumpamaan harta yang mereka 
infakkan di dalam kehidupan dunia ini, 
ibarat angin yang mengandung hawa 
yang sangatdingin,yang menimpa tanam- 
an (milik) suatu kaum yang menzalimi diri 
sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah 
tidak menzalimi mereka, tetapi mereka 
yang menzalimi diri sendiri. 

Larangan Mengambil Orang Yahudi Seba- 
gai Teman Kepercayaan 

118. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu menjadikan teman 
orang-orang yang di luar kalanganmu 
(seagama) sebagai teman kepercayaan- 
mu, (karena) mereka tidak henti-hentinya 
menyusahkan kamu. Mereka mengha- 
rapkan kehancuranmu. Sungguh, teiah 
nyata kebencian dari mulut mereka, dan 
apa yang tersembunyi di hati mereka le¬ 
bih jahat. Sungguh, teiah Kami terangkan 
kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
mengerti. 

119. Beginilah kamu! Kamu menyukai 
mereka, padahal mereka tidak menyu- 
kaimu, dan kamu beriman kepada semua 
kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, 
mereka berkata, "Kami beriman" dan apa¬ 
bila mereka menyendiri, mereka meng¬ 
gigit ujung jari karena marah dan bend 
kepadamu. Katakaniah,"Matilah kamu ka¬ 
rena kemarahanmu itu!" Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui segala isi hati. 

120. Jika kamu memperoleh kebaikan, 
(niscaya) mereka bersedih hati, tetapi jika 
kamu tertimpa bencana, mereka bergem- 
bira karenanya. Jika kamu bersabar dan 
bertakwa, tipu daya mereka tidak akan 
menyusahkan kamu sedikit pun. Sung¬ 
guh, Allah Maha Meliputi segala apa yang 
mereka kerjakan. 

KiSAH PERANG BADAR DAN UHUD 

Sabar dan Tawakal kepada Allah Pangkal 
Kemenangan 

121. Dan (ingatlah), ketika engkau 
(Muhammad) berangkat pada pagi hari 
meninggalkan keluargamu untuk meng- 
atur orang-orang beriman pada pos-pos 
pertempuran. 1391 Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui, 

139) Peristiwa ini terjadi pada perang Uhud yang 
menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ke 3 H. 





















































€ 


66 


3. ALI'fMRAN 

{Keluarga'Imran) 


122. ketika dua golongan dari pihak 
kamu 140 * ingin (mundur) karena takut, pa- 
dahal Allah adalah penolong mereka. Ka¬ 
rena itu, hendaklah kepada Allah saja orang- 
orang mukmin bertawakal. 


Asbabun Nuzul ayat 122 


Jabir bm Abdullah berkata, “Ayat ini ditufukan 
kepada Bam Salamah dan kaum Khazraj dan Bam 
Hantsah dari kaum Aus, keduanya dan bansan 
kaum musliram saat teijadi perang tihud ” (HR 
Bukhcoj dan Muslim) 

123. Dan sungguh, Allah telah menolong 
kamu dalam Perang Badar, padahal kamu 
dalam keadaan lemah. 141 * Karena itu ber- 
takwalah kepada Allah, agar kamu men- 
syukuri-Nya. 

124. (Ingatlah), ketika engkau (Muhammad) 
mengatakan kepada orang-orang beriman, 
"Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah 
membantu kamu dengan tiga ribu malaikat 
yang diturunkan (dari langit)?" 

125. "Ya" (cukup). Jika kamu bersabar dan 
bertakwa ketika mereka datang menyerang 
kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah meno- 
longmu dengan lima ribu malaikat yang 
memakai tanda. 

126. Dan Allah tidak menjadikannya (pem- 
berian bala-bantuan itu) melainkan sebagai 
kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan 
agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak 
ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

127. (Allah menolong kamu dalam perang 
Badar dan memberi bantuan) adalah untuk 
membinasakan segolongan orang kafir, 1 42 * 
atau untuk menjadikan mereka hina, se- 
hingga mereka kembali tanpa memperoleh 
apa pun. 

128. Itu bukan menjadi urusanmu 
(Muhammad) 143 * apakah Allah menerima 
tobat mereka, atau mengazabnya, karena 
sesungguhnya mereka orang- orang zalim. 


Asbabun Nuzul ayat 128 


Dan Salim bm Abdullah dan ayahnya bahwa ia 
mendengar Kasulullah Saw ketika mengangkat 
kepalanya dan rakuk di rakaat terakhir behau 
bersabda, ”Ya Allah, laknatlah fulan, fulan dan 
fulan” Maka turunlah ayat ini. 

129. Dan milik Allah-lah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi. Dia 
mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan 
mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

Larangan Melakukan Riba dan Perintah 
untuk Bertakwa 

130. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda 144 * dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu beruntung. 

131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, 
yang disediakan bagi orang-orang kafir. 

Perintah taat kepada Allah dan Rasul serta 
Karakteristik Orang-orang yang Bertakwa 

132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul 
(Muhammad), agar kamu diberi rahmat. 

140} Yakni Bant Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harisah 
dari suku Aus, keduanya dari barisan kaum muslimin. 

141) Keadaan kaum Muslimin lemah karena mereka sedikit dan 
perlengkapan mereka kurang. 

142) Yakni dengan terbunuhnya tujuh puluh pemimpin 
mereka dan tertawannya tujuh puluh orang lainnya. 

143) Menurut riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat 
ini, karena Nabi Muhammad saw. berdo'a kepada Allah 
agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin dan 
membinasakan sebagian lainnya, 

144) Yang dimaksud riba disini ialah riba nasi'ah. Menurut 
sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, 
walaupun tidak berlipat ganda. 



waii yyu hums u la teyais 

penolong dan Allah keduanya (mundur 
keduanva karena) takut 

w 


9 A, 


dari k 

(orang-orang Muslim) 


\± hammat 
ketika ingin 


« y m , ~r m ^ , ttt; , 

'M 4 Z* W&Z sk Sj S &AP 


r 

wa antum b? badnw 

dan diBadar 

kalian (dalam perang) 


nsfarakumullShu 
Allah telah menolong 
kalian 


Wo laqad 
dan 

sungguh 


{ 122 } 


mu’minun(a) 
orang-orang 
yang beriman 


falyatawakkalil 
maka hendaklah 
bertawakal 


wa 'alallflh! 
dan kepada 
Allah 


Jil rirfLrrC~ilii< il> * la'allaki im fattat'ii illaha 


III muminfna 12 tasykurun(a) 1 la‘a!!akum fattaqutlaha ^iilahL(un) 

kepada orang-orang kamu ketika {123} bersyukur agar kalian maka bertakwalah kalian 

yang beriman hart,*** 1 * 


vana beriman berkata 1 J kepada Allah lemah 

— Bf - 1 #- ; ; w . t u 77 H 


minal maflVfkall 
dari malaikat 


b< SalA&ili drafim 

dengan tiga 
ribu 


rabbukum 

Tuhan 

kalian 


yumiddakum ay 
menolong bahwa 

kalian 


yakfiyakum alay 

cukup bagi apakah 

kalian_tidak 


ot J7 >» 


min faurlhim 

seketika 


wa ytrtftikurn 
dan mereka 

datangi kalian 

— — 


wa tattaqQ 
dan 
bertakwa 


tasbiru 

kalian 

bersabar 


id 

jika 


Bala 

benar 


{124} 


munzalTn(a) 

(yang) 

diturunkan 


*42 -EjZ iii 

mnln'ilrnt! hi i^hamcflti rahhiWiim ' ■.. .w. 


musawwimln(a) 
yang memakai 
tanda 


minat mala’ikati 
dari malaikat 


u "~«r 

\ p$ if®, p ^ -ft 4-3 

bih(T) qulubukum wa litatma’inna lakum busyrS ills ja‘alahull&hu Warns 

dengan- hati-hati dan agar bagi kabar kecuali Allah dan {125 


bi khamsati alSfim 
dengan lima 
ribu 


rabbukum 

Tuhan 

kalian 


yumdidkum 

menolong 

kalian 


nva kalian tentram kalian oembira menjadikannya tidaklah 

tarafam liyaqta'a hakim(i) ‘aztzil min ‘ir|dill5hil \\\S na$ru wa man 

golongan karena Dia akan n 26} " Maha Yang Maha dari sisi Allah melainkan pertolongan dan 

memotonu 1 f biiaksana oerkasa itu tidaklah 

HP W ® 

ifi "Ja @ j\ \ 

laka Laisa kha'ibTr.(a) fayangqalibD yakbitahum au 

bagimu tidak {127} mereka tidak maka mereka Dia menghinakan atau 

(Muhammad^ ada 1 i dapataoa-aoa berbalik rrtfr^ka 

sjir 2.14 

kafarQ minal iaiTna 

kafir dari orang- 

orang vanq 

?alimun(a) Va innahum yu'azzibahum au 'alaihim yatuba au 

orang-orang maka sungguh mengazab atau atas mereka Dia menerima atau 

vanq zalim mereka mereka tobat 

syai'un minal amri 

sesuatu dari urusan 

yanyi u limay yagfiru fil-ard(i) wa m§ fissamawSti 

Dia bagi orang Dia mengam- di bumi dan apa di langit 

kehendaki vano ouni vanq 

c AS # 

mi Walillahi 
apa dan milik ( 1 28} 

vanu Allah 1 J 

“ — O ' c. mV w 

dUSfe 9 .- c $■■*>< > <'>' 

IfcU. fp jy* Attlj 

lazlna Ya ayyuhal rahlm(un) gaturur wallahu yasya'(u) may wa yu‘az±ibu 

orang-orang wahai {129} Maha Maha dan Dia orang dan 

yang 1 1 Penyayanq Penqampun Allah kehendaki yang mengazab 


iLi.1 1531 P 


wattaqullaha 
dan bertakwalah kalian 
kepada Allah 


muda'afataw 
lipat ganda 


ad’afam 

berfipat- 

jipat 


riba 

riba 

nasi'ah 


la ta’kulur 
janganlah kalian 
memakan 


SinsartfJ 

beriman 


- -- V9 - W9~ 

li!-kafirTn(a) uiddat I at! naral Wattaqun tufiihun(a) * la'allakum 

bagi orang-orang disediakan yang kepada dan {130} beruntung agar kalian 

yang kafir 


naral 

kepada 

neraka 


Wattaqun 
dan 
takutlah kalian 



war rasula 
dan Rasul 


* srt:is^2T 


Wa atT'ullaha 
dan taatJ1 ah kalian 
kepada Allah 

i*- 


@ 

' In'ollaL-i inn uuar racHIfar Wa atl'UllMha 

{13 1} _ 

MjZi 


MfltJU SIU* 
WluUU tailiM 















































3. ALI'IMRAN 
(Keluarga'Imran) 


67 


P 





mir rabbikum 
dariTuhan kalian 


ila magfiratim 
kepada 
ampunan 


Wa sari'u 
dan bersegeralah 
kalian 


yuqfiquna 

berinfak 


Sj\ 

AllazTna 

orang-orang 

yang 


rVITj 

{133} 




lil-muttaqin(a) 
bagi orang-orang 
yang bertakwa 


/ > 


ulddat 

disediakan 


> 

wal ardu 
dan bumi 




samawatu 

langit 


S* 


~vr 


'te ISJIS -S3 


wal Uffna 
dan orang-orang 
yang memaafkan 


gai^a 

kemarahan 


wal kazimTnal 
dan orang-orang 
yang menahan 


wad <^arra’i 
dan waktu 
susah 


fis sarra’i 
dalam waktu 
senang 


Isl 


i?a 

apabila 


dJ. ito 


w. 


Wallazina 
dan orang-orang 
yang 


{134} 


«*✓ ^ 

muhsinln(a) 
orang-orang yang 
berbuat baik 


yuhibbul 

menyukai 


wallahu 
dan Allah 


'anin-nas(if* 

dari manusia 


IjyLJLl^ub 

fastagfarO 
lalu mereka 
memohon ampun 


-j\ 1M #2 


iakarulliha 
mereka mengingat 
Allah 


aqfusahum 
diri mereka 
sendiri 


?alamu 

mereka 

menganiaya 


fShisyatan 

perbuatan 

keji 


fa'aIG 
mereka 
mengerjakan 


! 


Bia 

terhadap 


•-J > 9 \' 

iSir&t 


H 

i'. 

magtlratum 

ampunan 


yu$irru 
mereka 
terus menerus 


wa lam 
dan tidak 


& > •£ 
sawi 

illallah(u) 
kecuali Allah 



IjaZSuhum 

balasan 

mereka 


n 

Ul§’ika 
mereka itu 


Wo * 


{135} 


ya'lamun(a) 

mengetahui 


“Z i « W*I 

xzn. za 


j-r. 

anharu 

sungai-sungai 



miq tahtihal 
dari bawahnya 


tajrT 

mengalir 


"W 

9>S 



sunanup 

sunnah-sunnah 

(ketentuan-Nya) 


ming qabtikum 
sebelum kalian 


khalat 

telah 

berlalu 


Qad 

sungguh 


- -~<Z[ i'\i ^ *. ^ 

khalat Qad 'amilTnfal airul 'wa ni’ma 

{136} 


w 


'amilln(a) ajrul 'wa ni’ma fTha 

orang-orang pahala dan sebaik-baik di 

yang beramal __ dalamnya 


3i5£Ji iat bf SS c£j\4 $10 


mukazzibln(a) 
orang-orang 
yang berdusta 


aqibatul 

kesudahan 


kana 

keadaan 


kalta 

bagaimana 


fan?uru 
maka perhati- 
kanlah kalian 


fil ardi 
di bumi 


mj 

{138} 


Oim iJZePS 


lil-muttaqln(a) 
bagi orang-orang 
yang bertakwa 

n 


wa mau'izatul 
dan pelajaran 


^ / 

iJOUbj 

wa hudaw 
dan petunjuk 


w 

linnasi 

bagi manusia 


fasTru 
maka berja 
lanlah kalian 


t>£ 
«* * 

bayanul 
keterangan 
yang jelas 


IJLA 

Haza 

ini 

(Al-Quran) 


/- k 'V 

{137} 


Zi \ 9> . ' 


mu'minln(a) 
orang-orang 
yang beriman 


kuptum 

kalian 


mg 

jika 


a'launa 
paling tinggi 


wa aptumul 
dan kalian 


sU 

misluh(u) 

serupanya 


’ i * C 

qarhum 

luka 


1 qauma 
kaum 


OOA3 

massal faqad 
telah menyentuh sungguh 

(pada perang Badar) maka 
-— — 


wa la tahzanu 
dan janganlah 
kalian sedih 


£ ^ 

zt 

qarhuq 

luka 


' vam 


II" 


Wa la tahinu 
dan janganlah 
kalian lemah 


yamsaskum 
menyentuh kalian 
(pada perang Uhud) 


o} 

iy 

jika 


{139} 


i ' r 0\ d&j 


ayyamu 
hari-hari (keme- 
nangan dan kekalahan) 


wa tilkal 
dan itu 



133. Dan bersegeralah kamu mencari am- 
punan dari Tuhanmu dan mendapatkan 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi 
yang disediakan bagi orang-orang yang 
bertakwa, 


134. (yaitu) orang yang berinfak, baik 
di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya 
dan memaafkan (kesalahan) orang lain. 
Dan Allah mencintai orang yang berbuat 
kebaikan. 


135. dan (juga) orang-orang yang apa¬ 
bila mengerjakan perbuatan keji atau 
menzalimi diri sendiri, 145 ) (segera) meng¬ 
ingat Allah, lalu memohon ampunan atas 
dosa-dosanya dan siapa (lagi) yang dapat 
mengampuni dosa-dosa selain Allah? 
Dan mereka tidak meneruskan perbuatan 
dosa itu, sedang mereka mengetahui. 

136. Balasan bagi mereka ialah ampunan 
dari Tuhan mereka dan surga-surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal di dalamnya. Dan (itulah) 
sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang 
beramal. 


137. Sungguh, telah berlalu sebelum 
kamu, sunnah-sunnah (Allah), 146) karena 
itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) 
bumi dan perhatikanlah bagaimana kesu¬ 
dahan orang yang mendustakan (rasul- 
rasul). 

138. Inilah (Al-Qur'an) suatu keterangan 
yang jelas untuk semua manusia, dan 
menjadi petunjuk serta pelajaran bagi 
orang-orang yang bertakwa. 

139. Dan janganlah kamu (merasa) le¬ 
mah, dan jangan (pula) bersedih hati, se- 
bab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 
kamu orang beriman. 

140. Jika kamu (pada Perang Uhud) men- 
dapat luka, maka mereka pun (pada Pe¬ 
rang Badar) mendapat luka yang serupa. 
Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, 
Kami pergilirkan di antara manusia (agar 
mereka mendapat pelajaran), dan agar 
Allah membedakan orang-orang yang 
beriman (dengan orang-orang kafir) dan 
agarsebagian kamu dijadikan-Nya (gugur 
sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyu¬ 
kai orang-orang zalim. 


145) Yang dimaksud perbuatan keji (fafr/syah) ialah 
dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa 
diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba. 
Menzalimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang 
akibatnya hanya menimpa diri sendiri baik besar atau 
kecil. 

146) Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah 
hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, 
bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang 
mendustakan rasul. ■ 



























































Juz Ke - 4 


68 


3.ALHMRAN 

(Keluarga'Imran) 


141. dan agar Allah membersihkan orang- 
orang yang beriman (dari dosa mereka) dan 
membinasakan orang-orang kafir. 


142. Apakah kamu mengira bahwa kamu 
akan masuk surga, padahal belum nyata bagi 
Allah orang-orang yang berjihad 14 di antara 
kamu, dan belum nyata orang-orang yang 
sabar. 


143. Dan kamu benar-benar mengharap- 
kan mati (syahid) sebelum kamu mengha- 
dapinya; maka (sekarang) kamu sungguh, 
telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. 

144. Dan Muhammad hanyalah seorang 
Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa 
rasul. 148) Apakah jika dia wafat atau dibu- 
nuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? 
barangsiapa yang berbalik ke belakang, 
maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit 
pun. Allah akan memberi balasan kepada 
orang yang bersyukur. 

145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan 
mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ke- 
tetapan yang telah ditentukan waktunya. 
Barang siapa yang menghendaki pahaladunia, 
niscaya Kami berikan kepadanya pahala (du- 
nia) itu, dan siapa yang menghendaki pahala 
akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala 
{akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan 
kepada orang-orang yang bersyukur. 

146. Dan betapa banyaknabi yang berperang 
didampingi sejumlah besar pengikut(nya) 
yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) le- 
mah karena bencana yang menimpanya di 
jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak 
(pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah 
mencintai orang-orang yang sabar. 

147. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah 
do'a, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa 
kami dan tindakan-tindakan kami yang berle- 
bihan (dalam) urusan kami 149 ) dan tetapkan- 
lah pendirian kami, dan tolonglah kami ter- 
hadap orang-orang kafir." 

148. Maka Allah memberi mereka pahala di 

dunia 1 501 dan pahala yang baik di akhirat. Dan 
Allah mencintai orang-orang yang berbuat 
kebaikan. _ 

147} Jihad dapat berarti: a). Berperang untuk menegakkan 
Islam dan melindungi orang Islam; b). Memerangi hawa 
nafsu; 

c). Mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan 
umat Islam; d). Memberantas kejahatan dan menegakkan 
kebenaran. 

148) Nabi Muhammad saw. ialah seorang manusia yang 
diangkat Allah menjadi Rasul. Rasul-rasul sebelumnya 
telah wafat karena terbunuh, ada pula yang karena sakit 
biasa. Karena itu Nabi Muhammad saw. juga akan wafat 
seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. Pada waktu 
Perang Uhud berkecamuk tersiar berita bahwa Nabi 
Muhammad saw. mati terbunuh. Berita ini mengacaukan 
kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta 
perlindungan kepada Abu Sufyan (pemimpin kaum 
Quraisy). Sementara itu orang munafik mengatakan 
bahwa kalau Muhammad itu seorang Nabi tentulah 
dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan 
ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin 
dan membantah kata-kata orang munafik itu. (Sahih 
Bukhari bab Jihad). Abu Bakar r.a. mengemukakan ayat 
ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para 
sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad saw. Untuk 
menenteramkan Umar Ibnul Khattab r.a. dan sahabat- 
sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu, 
(Sahih Bukhari bab Ketakwaan Sahabat). 

149) Melampaui batas-batas hukum yang di tetapkan 
Allah swt. 

150) Pahala dunia dapat berupa kemenangan- 
kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian-pujian 
dan Iain-lain. 



tamannaunal 



a-T JjAj 9 


{142} 


sab inn (a) 
orang-orang 
yang sabar 

f*j“ 


SSj 

wa ya'lamas 1 inirujKufn 


dan Dia 
mengetahui 


di antara 
Mfon 




muhammadun Wa ma 
Muhammad dan 
tidaklah 


iA/a ma tanzurfinfo) ra’aitumGhu faqad antalqauh(u) 'minnMiiJ 


{143} 


tan?urun(a) 

memperhatikan 


wa arjtum 
dan 
kalian 


ra’aitumuhu 
kalian telah 
melihatnya 


faqad antalqauh(u) >ilrigqib* 

maka kalian sebelum 

sunqquh menemuinya 

w 


OiG (J—^did- a). 


qutilang 

dibunuh 


falay 

maka 

tidak 


ma ta 
wafat 


afa’im 

maka apakah 
jika 


ming qablihir 
sebelumnya 


khalat 

telah 

berlalu 


qad 

sungguh 




‘al3 ‘aqibaihi 
ke belakang 


* / / 

CSJ 

wa may 
dan barang 
siapa yang 




¥*» 


'ala a'qabikum 
ke belakang 
(murtad) 


rasOI(un) iflfi 
seorang rnelaimkari 

rasul 


’4P 

1 (irrg)qaiabium 
kalian 
berbalik 


k§na Wa ma 

dia dan 

tidaklah 

[W7B 

* t 

V- 

yurid wa may 

menghen- dan barang 
siapa yang 




{144} 


syakirln(a) 
orang-orang yang 
bersyukur 

H 


wa sayajzillShusy 
dan Allah akan 
membalas 


syai'a(n) 
sedikit pun 





tamuta 
akan mati 


** 


s’* t ^ * 

yadurrailAha 

memudaratkan 

Allah 

s ZM 


an 

bahwa 


Ftnafein 
bagi satu 
jiwa 


,,,, ^ 
So ; Oiij B 


nu’tihi 

Kami berikan 
kepadanya 


Gisi 



ma'ahu 

bersamanya 


qatala 

berperang 


... Wa ka’ayyim 
min nabiyying dan beta 
dari nabi banyak 


_ i. i- __= ^ limo ujohanfi fama 



da’ufu 

lemah 


wa ma 
dan 
tidak 


a?abahum 

menimpa 

mereka 


lima wahanu 
karena mereka men- 
apayang jadikan lemah 


s ' 

ubbiyyflna 

orang-orang 
rabbani_ 


9 > \ 

qaulahum 

perkataan 

mereka 


if es 8 44 ite 


kana 

ada 


{146} 


VJr 


sabirln(a) 
orang-orang 
yang sabar 


yuhibbu& 

menyukai 


m M3 spis m# m 


dalam urusan 


wa tsfcHanA 

dan beriebfh- 
Sebihan kami 


zunubana 

dosa-dosa 

kami 


(ig)firlanS 
ampumiah 
ba i kami 


f - . ’ . % tI /.anmil 


Fa atahumullahu 
maka Allah memberikan 
kepada mereka 


{147} 


k&ftnn(a) 

yang kafir 


aial qaumil 
alas kaum 






ciji 


aq^ni*ii 
pendirian 
k ami 


s ? > / 

wa husna 
dan 

kebaikan _ 

.Si w d ri J a l i f T * u n f ttiTf " 


dun-ya iawAbaU 

dunia pahala 




SiUh 

m* rJtf i»> M Utiltilt 

B*SSSJS!f 













































































ill 5L \ 




kafarQ 

kafir 


laiTna 

orang-orang 

Vang 


tutT'ul 

kalian 

menaati 


3 

jika 


Smanu 

beriman 



1ST 

jJ' Q& 


YS ayyuhal 
wahai 


0t '■ ■ 

khasirTn(a) 

{149} (sebagai) orang- 

1 s _orang yang rugi 


v* - -y* " 

f^+onnnolit^n £ o 13 a J ri5hiL r i im wan iHHnlmm 


fatan< . 
lalu kalian 
berbalik 


W9 


‘alS a'qabikum 
ke belakang 
(murtad) kalian 




yaruddukum 
mereka akan 
me ngembalikan kalian 


s' ^££| < ^ 2 m x C- ^ > 

1,1 j5*" (»-= =< -^>“ 4 




SanuiqT 
Kami akan 
memasukkan 


{150} 


na$irTn(a) 

penolong 


khairun wa huwa 
sebaik-baik dan Dia 


maulSkum 
pelindung kalian 


SaiiilShu 
tetapi Allah 


-sS>u \’£=zj7\ dJ7-)\ \£7£ -cud 

ft qulubil 
di dalam hati 


kepada mereka dengan 

Allah mempersekutukan sebab 

- w - 


orang-orang 

yang 


7>X3\ U>j&j tLt£i H jJJls 

wa bi’sa nar[u) ’ wa ma’wlihumun sult5na(n) bihT yunazzil m3 lam 

dan seburuk-buruk neraka dantempat kekuasaan dengan- diturunkan apa yang 


wa ma’wHhumun 
dan tern pat 
kembali mereka 


i bi'r&B&lZ JTjfc <jp di-ill' *£* 


w 


bihT yunazzil 

dengan- diturunkan 

nya^ 


mS lam 
apa yang 
tidak 




sadaqakumuliahu 
Allah teiah 


membenarkan 
kepada kalian 


iJLsS W\ 


“Mr 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


{151} 


zalirnln(a) 

orang-orang 

yanqzalim 


ma^vva? 
tern pat 
tinggal 


fasylltum 
kalian menjadi 
pengecut 


iia 

ketika 



— - tv la 

\ *><*■£> c ft 

’ tahi rftQunSshl im L' wss'dahfl 


bi’iznihtD 

dengan 

izin-Nya 


tabussunahum 
kalian membunuh 
mereka 


l i wa'dahQ 

ketika janji-Nya 


‘ V 7 , ~T7" 7^77 7 77 7 77777 

’Sl>j 1 t» Oi 

1 arakum ma mim ba'di ' wa ‘a^aitum _ fil amri watanaza'tum 

setelah 


I arakum 
Dia perlihatkan 
kepada kalian 

II if" 


ma 

apa 

yang 


wa ‘a§aitum 
dan kalian 
mendurhakai 

a H 


fii amri 
dalam urusan 


L-oJaii -Vy a* *■=*-*£ 

’ wa mingkum dun-ya yundud may 1 mingkum 

dan di antara duma menghendaki ada orang di antara 

kalian 


E. M 

I •* * 


yundud may 

menghendaki ada orang 

y an 9. 


mingkum 
di antara 
kalian 


wa tanaza'tum 
dan kalian 
berselisih 


matuhibbun(a) 
apa yang 
kalian sukai 


9> 


> * > 


*** * ♦V' 

’liyabtaliyakum 
untuk Dia menguji 
kalian 


rf* r 


‘anhum 

dari 

mereka 


$arafakum 
Dia memalingkan 
kalian 


- \ Cy . <1 M _, '* » "«* 

f*-* <>* 

akhirah(ta) 
akhirat 


Summa 

kemudian 


'alal-mu'minin{a) 
atas orang-orang 
yang beriman 




±u fadlin 
mempunyai 
karunia 


wallahu 

A 

1 ‘angkum 

‘afa 

Jojj 

wa laqad 

dan 

Allah 

dari Kalian 

Dia 

memaafkan 

dan 

sungguh 



‘ala ahadiw 
kepada seseorang 


wa IS talwuna 
dan kalian tidak 
menoleh 


tus'iduna 
kalian lari 


Si 


iz 

ketika 


fa asSbakum 
maka Dia menimpakan 
pada kalian 


ij*. 

ff ukhrakum 
pada yang lain 
diantara kalian 


yad'Okum 
ia memanggil 
kalian 





t. Jp 




ma 

apa 


‘ala 

atas 


tahzanu 
kalian bersedih 
hati 




li kaila 

supayajangan 


yurTdul may 

menghen- ada orang 
daki yang 


|\d? 

w 

{152} 


■jz\m 

fa acahaifnm » fr ukhrakum ’ vad'ukum war rasulu 



bi gammil garnmam 

dengan kesedihan 

kesedihan 


vsm 


) 'b%Z Uj %f~ liij S 

ta'malun(a) bima khabTrum wallahu asal - ' 

{153} kalian terhadap Maha dan mei 

kerjakan apa yang Mengetahui Allah ki 

iMIs IKS'- Kill- ^ lOF 



asabakum ma wa la 

menimpa apa dan 

kalian yang tidak 

M.I.U! nui.-Ki-;! 


SPnH tiiwlUl 


M *eidi f-rt, 



3.ALHMRAN 
(Keluarga'Imran) 


69 




Peringatan Supaya Waspada terhadap 
Ajakan Orang-orang Kafir 

149. Wahai orang-orang yang beriman! 
Jika kamu menaati orang-orang yang kafir, 
niscaya mereka akan mengembalikan ka¬ 
mu ke belakang (murtad), maka kamu 
akan kembali menjadi orang yang rugi, 

150. Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, 
dan Dia Penolong yang terbaik. 

151. Akan Kami masukkan rasa takut ke 
dalam hati orang-orang kafir, karena me¬ 
reka mempersekutukan Allah dengan se- 
suatu yang Allah tidak menurunkan kete- 
rangan tentang itu. Dan tempat kembali 
mereka ialah neraka. Dan (itulah) seburuk- 
buruk tempat tinggal (bagi) orang-orang 
zalim. 

Sebab-sebab Kekalahan Umat Islam dalam 
Perang Uhud 

152. Dan sungguh, Allah teiah memenuhi 
janji-Nya kepadamu, ketika kamu mem¬ 
bunuh mereka dengan izin-Nya sampai 
pada saat kamu lemah dan berselisih da¬ 
lam urusan itu 151 > dan mengabaikan pe- 
rintah Rasul setelah Allah memperlihat- 
kan kepadamu apa yang kamu sukai. 152J 
Di antara kamu ada orang yang meng¬ 
hendaki dunia, dan di antara kamu ada 
(pula) orang yang menghendaki akhirat. 
Kemudian Allah memalingkan kamu dari 
mereka 1535 untuk mengujimu, tetapi Dia 
benar-benar teiah memaafkan kamu. Dan 
Allah mempunyai karunia (yang diberi- 
kan) kepada orang-orang mukmin. 

153. (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak 
menoleh kepada siapa pun, sedang Rasul 
(Muhammad) yang berada di antara (ka- 
wan-kawan)mu yang lain memanggil ka¬ 
mu (keiompokyang lari), karena itu Allah 
menimpakan kepadamu kesedihan demi 
kesedihan, 1545 agar kamu tidak bersedih 
hati (lagi) terhadap apa yang luput dari 
kamu dan terhadap apa yang menimpa- 
mu. Dan Allah Mahateliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Berdasarkan ayat atau surah yang menjadi 
objek, ashabun mizui terbagi menjadi dua 
macam, yaitu (1) sebab-sebab umum turunnya 
surah dan (2) sebab-sebab khusus tururmya 
ayat. 


151) Yakni urusan peiaksanaan perintah Nabi 
Muhammad saw. agar regu pemanah tetap bertahan 
pada tempat yang teiah ditunjukkan dalam keadaan 
bagaimanapun. 

152) Yakni kemenangan dan harta rampasan. 

153) kaum Muslimin tidak berhasil mengalahkan 
mereka. 

154) Kesedihan kaum Muslimin disebabkan mereka 
tidak menaati perintah Rasul yang mengakibatkan 
kekalahan bagi mereka. 





























































€ 


70 


3. AU'IMRAN 
(Keluarga'Imran) 


154. Kemudian setelah kamu ditimpa ke- 
sedihan, Dia menurunkan rasa aman ke- 
padamu (berupa) kantuk yang meliputi 
segolongan dari kamu, 155 ) sedangkan sego- 
longan lagi 156) telah dicemaskan oleh diri 
mereka sendiri; mereka menyangka yang 
tidak benarterhadap Allah seperti sangkaan 
jahiliah. 1 57) Mereka berkata, "Adakah sesuatu 
yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" 
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya 
segala urusan itu di tangan Allah" Mereka 
menyembunyikan dalam hatinya apa yang 
tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka 
berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat 
kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita 
tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini" 
Katakanlah (Muhammad), "Meskipun kamu 
ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang 
telah ditetapkan akan mati terbunuh itu 
keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh" 
Allah (berbuat demikian) untuk menguji 
apa yang ada dalam dadamu dan untuk 
membersihkan apa yang ada dalam hatimu. 
Dan Allah Maha Mengetahui isi hati. 


Asbabun Nuzul ayat 154 


Dari Zubair berkata bahwa aku raenyaksikan 
bersama Rasulullah Saw. ketika rasa takut semakin 
menabesar pada din kami, Allah Swt menjadikan 
kami tidur sehmgga tidak satupun diantara 
kami yang kepalanya tidak jatuh di dada karena 
ketiduran. Ia berkata, ’Demi Allah, aku benar- 
benar mendengar kata Mu'attib bin Qusyair yang 
kudengar seperti mimpi dia berkata bahwa sekiranya 
ada sesuatu tentu kami tidak akan terbunuh di sim. 
Aku hafal benar kata-kata itu, saat itu turunlah ayat 
mi ” (HR Ibnu Abi Hatim) 

155. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
paling di antara kamu ketika terjadi perte- 
muan (pertempuran) antara dua pasukan 
itu, 158 ) sesungguhnya mereka digelincirkan 
oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan 
(dosa) yang telah mereka perbuat (pada 
masa lampau), tetapi Allah benar-benar te¬ 
lah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Ma¬ 
ha Pengampun, Maha Penyantun. 

Menanamkan Jiwa Berkorban dan Berjihad 

156. Wahai orang-orang yang beriman! Ja- 
nganlah kamu seperti orang-orang kafir yang 
mengatakan kepada saudara-saudaranya 
apabila mereka mengadakan perjalanan di 
bumi atau berperang, "Sekiranya mereka 
tetap bersama kita, tentulah mereka tidak 
mati dan tidak terbunuh" (Dengan perkataan) 
yang demikian itu, karena Allah hendak 
menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. 
Allah menghidupkan dan mematikan, dan 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

157. Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di 
jalan Allah atau mati, 159 ) sungguh, pastilah 
ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik 
(bagimu) daripada apa (harta rampasan) 
yang mereka kumpulkan. 

155) Orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. 

I 156) Orang-orang Islam yang masih ragu-ragu. 

157) Sangkaan bahwa kalau Nabi Muhammad saw. itu 
benar-benar Nabi dan Rasul Allah, tentu dia tidak akan 
dikalahkan dalam peperangan. 

158) Dua pasukan itu ialah pasukan kaum Muslimin 
dan pasukan kaum Musyrikin dalam Perang Uhud. 

159) Meninggal di jalan Allah bukan karena pepe¬ 
rangan. 



r 7 — w «i; 

351 P 


arizala Summa 
Dia me- kemu- 
nurunkan dian 

ir 


p-T As oj ’K.U 

•ahammathum qad wa tS’ifatung 'mingkum 


mencemaskan 
mereka 


qad 

sungguh 


wa tS’ifatung 
dan 

segolongan 

- if 


'mingkum 
di antara 
kalian 


fcfc* jsVjoi d 3* & $4 

•bJu ^ lanA (m^| iramlinna hi liyYclh{ti) 75snnfll hannc 

jahinyah 


'-V,’ 1 ‘ m: 
sediUtltpUrt 


r i ffj ml neiui 

dsii urusan 


Ian3 

bagi kami 


hal 

apakah 


'di ySfr 1 as*, a U $ 

lak(a) la yubdQna m3 fi 1 anfusihim yukhfQna lillah(i) kullahQ amra innal qtil 

bagi tidak mereka apa dalam diri mereka bagi seluruhnya urusan sungguh kata- 

kamu terangkan yang mereka sendiri meny embunyikan Allah _ ini _ kanlah 

“V> ’ 77 *****. .tf|/ \"\ ,1 '.’A*-' 

*07 3* ^4-^ ^ 'a t>o y dyy*i 

\ In. i ..ill knhiinni m3 ^ minal nmri bru im I vartMlrmo 


T3 — vnar 


yaqQIQna 

mereka 

berkata 


?annal haqqj 

(sebagai) hak 
dugaan 

«• 


m3 qutilna 
kami tidak 
dibunuh 


syai’um 
sesuatu (yang 
dapat kita perbuat) 


minal amri 
dari 
urusan 


lana 

bagi 

kami 


k§na lau 
ada sekiranya 


yaquluna 

mereka 

berkata 


iik ^ i UUIU !tl IAT^ I^ mI fT hi lUntil/niVi 


113 mad3ji‘lhim 
sampai tempat 
terbunuh mereka 


qatlg ‘alaihimul kutiba la±Tna labarazal * ffbuyOtikum 

terbunuh atas ditetapkan orang-orang niscaya di rumah- 

mereka yang_nampak rumah kalian 





a. g && u 


fi qulubikum 

m3 

wa Iiyumahhi5a 

fi §udurikum 

dalam hati-hati 

apa 

dan agar Dia 

di dalam dada 

kalian 

yang 

membersihkan 

kalian 



if - 



ma 

apa 

yang 


, -*jr 

wa liyabtaliyaliahu 
Allah akan 
menguji 


'mingkum tawallau la±Tna Innal §udur(i) 'alTmum waliahu 

dari kalian berpaling orang-orang sesung- {1541 hati terhadap Maha dan 

yang_guhnya 1 J 


‘alTmum waliahu 

Maha dan 

Mengetahui Allah 


m3 bi ba'di 

apa dengan 

yang _ sebagian 


> n » 


syaitSnu 

setan 


v ) At’i <Cti 

Uj), 

' dsltazallahumusv innamas iam'ani taaal yaumM 


’ (is)tazallahumusy 
menggelincirkan 
mereka 


w 


jZ *!>■ j>y*-B JJaij 


7^. 


innamas 

sesungguhnya 

hanyalah 


jamani 

dua 

pasukan 


taqal yauflfw 

bertemu pada 
hari 


f*I 


Y3 ayyuhal 

wahai {155} 


hallm(un) gafQrun innaliSha "anhum 'afall3hu 

Maha Maha sesungguhnya atas Allah telah 

penyantun Pengampun_Allah_mereka_memaafkan 


wa laqad kasabu 

dan mereka 

sungguh_perbuat 


'll \j£& i p ZJ\ 


• / \ 


i±3 li ikhwSnihim wa q31u kafaru 

ketika kepada saudara- dan mereka kafir 

saudara mereka berkata 


kalla±Tna 
seperti orang- 
orang yang 


la takQnu 
janganlah kalian 
menjadi 


amanu lattna 
beriman orang-orang 

yang 


kj \y££ £% \y£ 3 \y£ jl 


wa m3 m3 matu ‘iqclana k3nu lau 

dan tidak mati (tinggal) di sisi mereka sekiranya 
tidak kami 


cuaj s/ 2 - aii \j r $ y *<£ ‘ 


guzzal kanu au fil ardi ^ darabfl 

dalam mereka atau di bumi mereka 

peperangan ___ bepergian_ 


wa yumit(u) 
dan 

mematikan 


^yuhyT 

meng- 

hidupkan 


wallahu 

dan 

Allah 


IT qulubihim 
dalam hati-hati 
mereka 


hasratarj Malika 
penyesalan demikian 

itu 


, ,-w e . > 


liyaj'alallahu 
karena Allah 
menjadikan 


qUtflQ 

terbunuh 


^ S &£ 4»\j 


ft sabiiillahi 
di jalan Allah 



qutiltum Wa la’ing 
kalian dan sungguh {156} 

dibunuh jika 

*a » 


bar»tr(un) 

Maha 

Melihat 


ta'maluna 

kalian 

kerjakan 


bims waliBfw 

dengan dan 


\ \Za jy- 


apa yang 


Allah 




• I 


minima khairum wa rahmatun minallShi 
dari lebih dan dari Allah 

apa yang baik rahmat 



lUfittm 

Mlml 
♦ GwmiiUi 



lamagfiratum muttum 
sungguh kalian atau 

ampunan mati 

. ■ - 'ii 1 ' < 13 . 


^ Miidd Kllrth TftwUnK 
'-' Wnjiti 

ISUl! MadrfNiq 


iati 

viAJii.ii. Mi 
























































to*. &s <4 S My M 31 & ^ 

_ ■ ^ 11r l: J....I l.*V * nntilfnm an ms 1H1 im \A/a ia'im 


minallahi 
dari Allah 


rah mati m 
rah mat 


Fabinia 

maka 

dengan 


{158} 


tuhsyarOn(a) la’ilallahi 

kalian tentulah 

dikumpulkan kepada Allah 


qutiltum au muttum Wa ia’im 

kalian atau kalian dan sungguh 

dibunuh mati 


min haulik(a) 
dari sekeliling 
kamu 


lanfatftfu 

tentu mereka akan 
menjauhkan diri 


9^9 '4 » ^ 

cJB)l 

Uod 

S’ * 

^qalbi 

gaU?al 

fa??an 

kuqta wa lau ’lahum 

hati 

kasar 

bersikap 

keras 

kamu dan kepada 

sekiranya mereka 


jika 

“IF 


(irita 

amu lemal 
lembut 


i_ :aj= '"'"’.Cl- nn Piinuilrhiim * tohi im m/oetanfir ’ ‘anhi im fa‘fi I 


'azamta fa iza 

kamu mem- maka 

bulatkan tekad_apabila 


fil-amr(i) 

dalam 

suatu urusan 


wa syawirhum 
dan bermusyawarahlah 
dengan mereka 


lahum 

bagi 

mereka 


wastagfir 
dan mintalah 
ampunan 

"TW 


'‘anhum fa‘fu 

dari maka 

mereka maafkanlah 


Wfci* o! # 


yar^urkernuUAbiJ 
Allah menolong 
kalian 


ly 

jika 


{159} 


mutavvakkilln(a) 
orang-orang 
yang bertawakal 


yuhibbul 

menyukai 


innallaha 
sesungguhnya 
Allah 


^alalfah(i) fatawakkal 

kepada maka 

Allah bertawakallah 


1 yarj^urukum zal la?T fa mag * yakhzulkum wa iy Hakum falfi galiba 

menolong yang mempunyai maka dia membiarkan kalian dan jika bagi makatidakada 

kalian (kemampuan) siapakah kalian yang mengaiahkan 


fa mag 

maka 

siapakah 


If 

z> 

ay linabiyyin kana Wa ma 

bahwa bagi nabi mungkin dan flfiOl 

HrlaLr *■ 1 W J 


maka tidakada 
yang mengaiahkan 


* Jr,t /■ i’y' .s s ' % J>?i IC^'»''Ta \a'\'' ^ 

■J ^ ^ ^ 


mu'minun(a) 
orang-orang 
yang beriman 


falyatawakkalil 
maka hendaklah 
bertawakal 


wa ‘alallShi 
dan kepada 
Allah 

IT 


mlm ba'dih(i) 
setelahnya 


3^= Jj> f fJi efc W 

kullu tuwafa 6umma qiyamah(ti) yaumal galla bima ya’ti yaglul wa may yegullfa) 

tiap-tiap diberi kemu- kiamat pada di khianati- dengan ia akan berkhianat dan siapa berkhianat 

balasan dian hari nya a pa yang datang yang 


> > ./ » I X X 9 % < 9 ± S’ 9 S S & 0t . S' • * 

JsOyMaii \Z Ug** 

ridwanallahi mitaha'a Afamanit la yu?lamun(a) ’wahum kasabat ma nafsim 

keridhaan UvraDa a maka apakah ri*ii tidakdianiaya dan ia kerjakan apa jjwa 

Allah mengikuti oranq 5 ang {161} mereka yang 

- , - X~5* - »-,- H , ^S®r— — 

>» ^7. ' l ' '' > 1?^-' * \ • ' \ s'? f C 

maslr(u) wnhi’^ai 'jahannam(u) wa ma’wahu minallahi bi sakhatim ba’a kamam 

tempat . u . L i neraka dantempat dari Allah dengan kembali sepertiorang 

kembali dan sebu ruk-buruk jah ke mbalinya _ kemara han_yang_ 

W 4iilj ^ 

ya'malun(a) bim5 basTrum wallahu 'indallah{i) d 

Mgai mereka dengan Maha dan Allah di sisi Allah bertir 

1 0 »■ Ma kan apa yang Melihat _ _ ___ W W _ 

lmifTarifusihim rasOlam ba’asa iz ‘ala! mu’mimna manallahu Laqad 


n aqfusihim 
dari diri 
mereka sendiri 


<Z3$3\ 

kitaba 

Kitab 

(Al-Quran) 


rasOlam 
seorang rasul 
(Muhammad) 


fihim ba ‘ a ^ a 

di antara Dia 

mereka mengutus 


‘alal mu’minma 
atas orang-orang 
yang beriman 


> >>\s> ' 




rgz 


wa yu'allimuhumul 
dan mengajarkan 
mereka 


wa yuzakkThim 
dan menyucikan 
mereka 


{164} 




ayatihl 

ayat-ayat- 

Nya_ 


‘alaihim 

kepada 


mubln(in) 

yang 

nyata 


dalalim 

kesesatan 


$ h’c* oiS 


latT 

sungguh 
berada dalam 

H f‘I 


mJng qablu 
sebeiumnya 


kanu 

mereka 


wa mg 
dan sesung¬ 
guhnya 


wal-bikmah(ta) 
dan Hikmah 
(Sunnah) 


"J- 5 

darajatun Hum 

bertingkat-tingkat (derajat) {162} 


manallahu Laqad 
Allah memberi- sungguh 
kan karunia 


!~Ub ^3! -to 

on ns I Qultum mislaiha 1 SDSWuin oad . 1 asabatkum AwaitmuTiS 

naza anna iquuum ...... ^1-,^ musTbatuna 1 


anna 

(ada kekalahan bagai-mana kalian 
seperti) ini mungkin berkata 


dua kali lipat 
dari (kekalahan 
sebelum)nya 


kalian telah 
menimpakan 
(kekalahan) 


sung¬ 

guh 


musTbatung 
musibah (pada 
perang Uhud) 


memmpa 

kalian 


Dan mengapa 
. ketika 


j-Ua tLf - lPJc- 3* J® 

_i-.f \ m.r.l'lnn 1- 1 Innn'lAkn * onfi 1 i Lri im min ‘inHi hi nA/a mil 



innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


aqfusikum 
diri kalian 
sendiri 


ggr Qalqiitlnh 


IBS 


■ min ‘iqdi huwaH 
dari sisi ia 

(kekalahan) 

Nijidd Jn'lr, rrtimfi**}* 

M.tdd irAMti-amilt 

—■ M*rcia In tim 
-M •»i*ifl It-fd 


qul 
katakanlah 



3. AU'IMRAN 
{Keluarga'Imran) 


71 


> 



158. Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau 
gugur, pastilah kepada Allah kamu dikum¬ 
pulkan. 

Akhlak dan Beberapa Karakteristik Nabi 
Muhammad saw. 

159. Maka, berkat rahmat Allah, engkau 
(Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 
diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 
mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 
mereka, dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu. 160) Kemudian, apa¬ 
bila engkau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah 
mencintai orang yang bertawakal. 

160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak 
ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika 
Allah membiarkan kamu (tidak memberi per- 
tolongan), maka siapa yang dapat menolong- 
mu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada 
Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 

161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhia¬ 
nat (dalam urusan harta rampasan perang). 
Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada 
hari Kiamat dia akan datang membawa apa 
yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap 
orang akan diberi balasan yang sempurna se- 
suai dengan apa yang dilakukannya, dan me¬ 
reka tidak dizalimi. 


Asbdbun Hu?til ay&t 161 


Dan Ibnu Abbas bahwa pada perang Badar sehelai 
permadani merah hilang, ada yang bra-kata bahwa 
mungkm Rasulullah Saw. yang mengarabil, maka 
turunlah ayat mi. (HR Abu Daud). 

162. Maka adakah orang yang mengikuti ke- 
ridaan Allah sama dengan orang yang kem¬ 
bali membawa kemurkaan dari Allah dan 
tempatnya di neraka Jahanam? itulah sebu¬ 
ruk-buruk tempat kembali. 

163. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-ting¬ 
kat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa 
yang mereka kerjakan. 

164. Sungguh, Allah telah memberi karunia ke¬ 
pada orang-orang beriman ketika (Allah) meng¬ 
utus seorang Rasul (Muhammad) di tengah- 
tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, 
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat- 
Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan meng¬ 
ajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan 
Hikmah (Sunah), meskipun sebeiumnya, mereka 
benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 

Beberapa karakteristik Orang-orang Munafik 

165. Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa 
musibah (kekalahan pada Perang Uhud), pada- 
hal kamu telah menimpakan musibah dua kali 
lipat (kepada musuh-musuhmu pada Perang 
Badar) kamu berkata, "Dari mana datangnya 
(kekalahan) ini?"Katakanlah, "Itu dari (kesalahan) 
dirimu sendiri." Sungguh, Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 


Asbabun Nuzul ayat 165 


Dan Umar bm Khatthab bahwa apa yang teqadi 
di perang Uhud akibat peibuatan mereka yang 
mengambil tebusan perang dalam perang Badar 
sehmgga pada perang Uhud ?0 orang memnggal 
syahid, sebagian Ian dan bercerai-berai bahkan gigi 
Rasulullah Saw yang keeinpaf pataii. topi besinya 
patah hmgga berlumuran darah dt nmkanya. maka 
Allah Swt. memirunkan ayat mi sebagai peringatan 
bahwa pendentaan tersebut akibat perbuatan 
mereka sendiri (HR. Ibnu Abu Hatim) 

160) Urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, 
seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan 
Iain-lain. 





























































jjfit TT 3. Au'IMRAN «L|. 

72 (Keluarga 'Imran) 

166. Dan apa yang menimpa kamu ketika 
terjadi pertemuan (pertempuran) antara dua 
pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar 
Allah menguji siapa orang (yang benar-benar) 
beriman, 

167. dan untuk menguji orang-orang yang 
munafik, kepada mereka dikatakan, "Marilah 
berperang di jalan Allah atau pertahankanlah 
(dirimu)." Mereka berkata, "Sekiranya kami 
mengetahui (bagaimana cara) berperang, 
tentulah kami mengikuti kamu. 10 } Mereka 
pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran 
daripada keimanan. Mereka mengatakan 
dengan mulutnya apa yang tidak sesuai 
dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui 
apa yang mereka sembunyikan. 

168. (Mereka itu adalah) orang-orang yang 
berkata kepada saudara-saudaranya dan 
mereka tidak turut pergi berperang, "Sekiranya 
mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak 
terbunuh." Katakanlah, "Cegahlah kematian itu j 
dari dirimu, jika kamu orang yang benar." 

Pahala Orang-orang yang Mati Syahid 

169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira 
bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hi- 
dup sejraya mendapat rezeki di sisi Tuhan- 
nya, 16 --) 


Asbabun Nuzul ayat 169 


Dari Ibnu Abbas bahwa ayat m tirnrn pada Hamzah 
dan sahabat-sahab atnya. (HR al Hakim). 

170. mereka bergembira dengan karunia 
yang diberikan Allah kepadanya, dan bergi- 
rang hati terhadap orang yang masih tinqaal 
di belakang yang belum menyusul mereka, 
bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan 
mereka tidak bersedih hati. 

171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan 
karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ber¬ 
iman, 

172. (yaitu) orang-orang yang menaati (pe- 
rintah) Allah dan Rasul setelah mereka men¬ 
dapat luka (dalam Perang Uhud). Orang-orang 
yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara 
mereka mendapat pahala yang besar. 


Asbabun Nuzul ayat 172 


Dan Iknmah bahwa ketika kaum musyikm pulang 
dan perang Uhud, mereka berkata, ’’Mengapa kalian 
tidak membnmih Nabi Muhammad dan merampas 
gadis Madinah, alangkah buruknya yang kalian 
lakukan, pntangiah kembali” Rasulullah Saw 
mendengar hal im sehmgga beliau menyiapkan 
pasukan yang menyambut mereka dan keraudian 
ittengeiM mereka hmgga sampai ke Hamra 1 al 
Asab atau suraur Abi Uyaraak Kemudian kaum 
musyrikm pulang kembali, maka Rasulullah Saw 
pulang dan itu juga termasuk ghazwah (perang yang 
dihadiri oleh Rasulullah Saw,). Maka Allah Swt. 
menurunkan ayat mi. (HR Abi Hatim) 

173. (Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah 
dan Rasul) yang ketika ada orang-orang me¬ 
ngatakan kepadanya, "Orang-orang (Qu- 
raisy) telah mengumpulkan pasukan untuk 
menyerang kamu, karena itu takutlah kepada 
mereka," ternyata (ucapan) itu menambah 
(kuat) iman mereka dan mereka menjawab, 
"Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami 
dan Dia sebaik-baikpelindung." 


161) Ucapan ini ditunjukan kepada Nabi dan sahabat- 
sahabatnya sebagai ejekan, karena memandang Nabi 
tidak tahu strategi berperang, sebab dia melakukan 
peperangan ketika jumlah kaum Muslimin sedikit. Ucapan 
ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang 
diajukan kepada diri orang munafik sendiri. 

162) Hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini. 
Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah, 
Dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana 
keadaan hidup di alam lain itu. 

163) Teman-temannya yang masih hidup dan tetap 
berjihad di jalan Allah. 



L fabi iZnillahi jam‘ani (il)taqal yaumal asabakum 

dua pasukan bertemu hari menimpa dan ap* 


aijaianrt,,dM mereka dikata kan__ yang lo gin tahu —* 

^ lilktifri ’hum lattabYiakum qitalal na’lamu lau qalu (! d ) fa G 

kepada mereka tentu kami akan peperangan kami sekiranya mereka pertahankan atau 

kekafiran 


C36 '$ # ‘SJSSS <i b’M 

.1*. . _ .. . , __ hima a‘lamu wallahu IT oulGfalhifn 


4 

y 

If/ 


4' 

y 


C 

*4 


A 


M 

HM 




mu'minEufuj wa liya'lamai 

orang-orang dan karena 

yang beriman_ Dia ingin tahu 


fabi iZnillahi 
maka dengan 
izin Allah 


(perang uhud) 


kalian 


yang 


&nfeiS 'jSG p 'SAj 'S P& % 

i„i «rio nnfanii lamina Wa livalamal 


fi sabTlillahi 
dijalan Allah 


qatilu ta'alau lahum wa qTla 
berperang marilah kepada dan 

mereka dikatakan 


nafaqu lazTna Wa liyalamal 

munafik orang-orang Dan karena Dia 


lattab'nakum 
tentu kami akan 
mengikuti kalian 


qitalal na'lamu lau qalu {id)fa u awkl 

peperangan kami sekiranya mereka pertahankan atau 
tahu berkata diri kalian 


kekafiran _ mengiKun Kauan _ __ __ —-^ -- -— 

U f*i~2 

, . _.-.i.-._ i;i minhiim anrabu VrlrimaHMn 


laisa. ma 

tidak apa 

yang 


bi afwahihim 
dengan mulut- 
mulut mereka 


yaquiuna 
mereka berkata 


lil-Tman(i) 

daripada 

keimanan 


minhum 

dari 

mereka 


aqrabu yaumkHin 

lebih pada hari 

dekat itu 


jsssas. .si. lien '■»“ »a.„ '-ar , ? Jffla 

saudara mereka yang 1 sembunyikan apa yang mengetahui ^Aliah_ ^ merek g - 

W*1 


> i 








‘an agfusikumul 
dari diri kalian 


fadra’u qui qutilQ ma 

maka katakanlah mereka tidak 

tolaklah _ terbunuh 


Qci c/Ji\ 

^ —.- 1 ikuntum mg maute 


at^'Qna lau w&qa'adO 

mereka sekiranya dan duduk 

mengikuti kita 


qutiiO lazTna Wa la tahsabannal 

terbunuh orang-orang danjanganlah 

yang kamu menyangka 


sadiqlnta) 
orang-orang 
yang benar 

w %:» 


{168} 


I kuntum 
kafla 


log 

jika 


maute 

kematian 


^ __ i ; i_ nlnw-a’iirt ha! ff SabTlillahi 


FarihTna 

mereka XiAOl diberi rezeki oisisuunan muu P —.— 

beraembira mereka _ _ __ - -- 

—- - -T C# TOP . %) 

S S9 .*{ . X * 4 S y t * \ ^ 'a \ V* % 

_** , . __4—i_ '’Crtin faruihi ntshumullahu ferm# 


yurzaqun(a) 
diberi rezeki 


‘iqda rabbihim 
aisisiTuhan 
mereka 

V>1 


ahya’un bal amwata(n) 

hidup bahkan mati 


fi sabTlillahi 
dijalan Allah 


yaihaqu tarn bil lazina wa yastabsyiruna 

menemui tidak terhadap orang- dan mereka gembira 

orang yang 


min fadiihl 
darf 

karunia-Nya 


atahumullahu 
Allah berikan 
kepada mereka 


bint# 
dengan 
apa yang 

... __ alia min khalfihim bihlm 


{170} 

w 

* 

ajral 
pa 


vahzanunfa) wa lahum ‘aiaihim khaufun alls 

0} dan t SaT ka takut b ££ a ~ ng 

* > » > < i <*. i ^ ^ 

-I 

.. . *** ... _ iitl! Ui Vrtel'iKeviimrva 


min khalfihim 
dari belakang 
mereka 


dengan 

mereka 


ajral a yudT‘u waannallaha wa fad I (in) YaS mere^ 

ahaia tidak meny'^-nyiakan dan bahwasa- dan dan Allah dengan merek, 

— aii-u karunia mkmat 


nya Allah 


Yastabsyiruna 

mereka 

bergembira 



A \%^\ 0 


war rasull lillShi (is)tajSbO Alla2Tna$ 

dan Rasul kepada memperkenan- orang-orang {171} 

Allah kan _ yang _ 


mu’minln(a) 

orang-orang 

yang b eriman_ 


m %\ \jis\j rre ceS zb' r t;U 

_ flhaann HI lazTna narhu asflbahufffii 


'azTm(un) ajrun wattaqau rninhum 
yang besar pahala dan mereka di antara 
bertakwa mereka 


ahsanu III lazTna aarhu 

berbuat bagi orang- luka (pada memnnpa 

baik or ang yang perang Uhud) mer eka^. 


- -7-“-- 1* ■» « 7. < , s A 

p \yz. £ J.& al J.131 ^ vb 

’ fakhsyauhum ’ lakurr, jama‘0 qad . ..ntea,. jjasu^ lahumun ^qaja^ 

maka takutlah untuk telah 

kepada mereka kalian 


_ Mumuii Ljaici AMiH 

men gum- sungguh manusia sesung- manusia bagi mengata- ora "9-° 

pu | k an guhnya_ mereka kan ^ang^ 


Kepaaa mereKa _iwmcm___ J ^- J ' -’--- 

A \suuj. 

h^hunniiahu wa aaiu Tmanaw faz^dahum 


35 {173} 


hasbunail^hu 
cukuplah Allah 
bagi kami 





Tmanaw razaaanuu. , 

keimanan maka la menamba 
mereka 


a:; 


Si I it h tflwiMh 
I* Mwcfci tmrlm 














































































3. AU'IMRAN 
(Keluarga'Imran) 


73 


> 


? > * ^ 


i.r.'jiuu ' vamfisahiim 


Ertj'UW 

keburukan 


yamsashum 

menyentuh 

mereka 


fi:i 


wa fa^lil 
dan 
karunia 


minall^hi 
dan Allah 



pj d! | ^ p, %\ 

syaitanu zalikumusy Innama 'azim(in) ^ ±u fadlin wallahu ridwanallah(i) 

setan mereka sungguh {174} yang besar pemilik dan Allah keridhaan 

itu hanyalah 1 * karunia Allah 

mu'minln(a) \kuntum ing wa khafuni fala takhafuhum auliya’afiG yukhawwifu 

ri 7 CI orang-orang kalian jika dan takutlah maka janganlah kalian pengikut- ia menakut- 

11 / JJ yang beriman pada-Ku takut kepada mereka pengikutnya nakuti 

yadurrullaha lay ’innahum 'fil-kufr(i) yusari'una lazTna Wa la yahzungkal 

merugikan tidak sesungguh- dalam mereka bersegera orang-orang dan janganlah 

Allah akan nya mereka kekafiran yang membuatmu sedih 

p xpi *31 

‘azabun wa lahum fil akhirati hazzarj 'lahum yaj‘aia alia yuridullahu syai’a(n) 

azab dan bagi di akhirat bagian bagi menjadikan agar Allah sedikit 

mereka mereka tidak menghendaki pun 

siy-sTc? M gs* 'S \ 0 H <& 

yadurrullaha lay bilTmani kufra (isy)tarawul lazmasy Innal 'azlm(un) 

merugikan tidak dengan kekafiran membeli orang-orang sesung- ri ygt yang 

Allah akan iman yang guhnya 1 * besar 

gsr 'S 3 

kafaru lazTna Wa la yahsabannal allm(un) ‘azabun wa lahum syai’a(n) 

kafir orang-orang dan janganlah ri 771 yang azab dan bagi sedikit 

yang menyangka 1 1 pedih mereka pun 

r X •• 15 WP Wl ^ WW 

t—Uii CSi 

igma(n) liyazdadu lahum numli innama li arjfusihim khairul lahum numll annama 

dosa supaya mereka bagi Kami sungguh bagi diri (itu) lebih bagi Kami bahwa- 

bertambah mereka menunda hanvalah mereka baik mereka menunda sanva 

tiff 

LZ* ijc- )oU CA4- 4 c-> \j& 

ma ‘ala mu’minTna liyazaral Ma kanallahu muhln(un) ‘azabum wa lahum 

apa atas orang-orang membiar- Allah ri 701 yang azab dan bagi 

yang yang beriman kan tidaklah *■ * menghinakan mereka 

■pk 3^ is- p 

liyulli'akum wa ma kanallahu ' mina^ayyib(i) khabTsa yamizal hatta ‘alaihi ’aritum 

memperlihatkan dan tidaklah dari yang baik yang buruk Dia mem- hingga atasnya kalian 

kepada kalian Allah bedakan 

h G& 12! ^ pili -J&. v 3 lijp 

billahi fa aminu yasya’u may mirrusulihT yajtabT wa lakinnallaha ^ ‘alal gaibi 

kepada maka kalian Dia orang dari rasul- memilih akan tetapi atas yang gaib 

Allah berimanlah kehendaki yang rasul-Nya Allah 

(S ,»> -s ^ ^ .»> (L . > > ^ 

|§| -^ 9 ^ ol J ^r^JJ 

'a^Tmtun) ajrun Ugtekum wa tattaqu tu’minu wa ir| wa rusulih(T) 

{1791 yang besar pahala maka bagi dan kalian dan jika dan rasul- 

x 1 kalian bertakwa beriman rasul-Nya 

M mw r. . ,, wr - ».» ^ «« 

% y, AJ&i ^ ifisi 

khairal huwa r mlr| fedlihi atahumullahu bima yabkhaluna lazTna Wa la yahsabannal 

lebih dia dari karunia-Nya Allah berikan terhadap kikir orang-orang dan janganlah 

baik kepada Mereka apa yang yang mengira 

Jr-** J* J? 

qiyamah(ti) yaumal bihT ma bakhilu sayutaww f aquna 'lahum syarrul huwa bal 'lahum 

kiamat pada dengan- apa yang mereka akan dikalungkan bagi lebih dia bahkan bagi 

hari nya kikirkan mereka buruk mereka 

^ 9 \ y9 C y*. 1/ ^ \ * 

^ 4 &\j cfcjX'J 

khablr(un) ta'malDna bima waliahu wal-ar^(i) samawati mTraSus walliliahi 

{1801 Mahateliti kalian terhadap dan dan langit warisan dan bagi 

1 1 kerjakan apa yang Allah bumi Allah 

Ik fATtSh P-Ml.r |.n ‘tiiil .-.'...id . 


174. Maka mereka kembali dengan nikmat 
dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka 
tidak ditimpa suatu bencana dan mereka 
mengikuti keridaan Allah. Allah mempunyai 
karunia yang besar. 


Asbabun Nuzul ayat 174 


Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketika Abu Sufyan 
berkata kepada Rasulullah dan para sahabat, ’kita 
akan bertemu kembali di Badar, tempat dimana kalian 
telah banyak membunuh sahabat karai/ Mendengar 
gertakan Abu Sufyan, mereka yang enggan berjihad 
bergegas pulang, sementara mereka yang beram segera 
menyiapkan perlengkapan, perbekalan perang dan 
pemiagaan Lalu, mereka datang ke gunung Badar, 
tetapi mereka tidak menemukan seorangpun diiempat 
itu Kemudian Allah lantas memmmkan ayat im (HR. 
Thabram) 

175. Sesungguhnya mereka hanyalah se- 
tan yang menakut-nakuti (kamu) dengan 
teman-teman setianya, karena itu janganlah 
kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah 
kepada-Ku,jika kamu orang-orang beriman. 

Ayat-ayat untuk menentramkan Hati Nabi 
Muhammad sow. 

176. Dan janganlah engkau (Muhammad) 
dirisaukan oleh orang-orang yang dengan 


guhnya sedikit pun mereka tidak merugikan 
Allah. Allah tidak akan memberi bagian (pa- 
hala) kepada mereka di akhirat, dan mereka 
akan mendapat azab yang besar. 

177. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
beli kekafiran dengan iman, sedikit pun tidak 
merugikan Allah; dan mereka akan men¬ 
dapat azab yang pedih. 

178. Dan jangan sekali-kali orang-orang ka¬ 
fir itu mengira bahwa tenggang waktu yang 
Kami berikan kepada mereka 1 ® 5 ^ lebih baik 
baginya. Sesungguhnya tenggang waktu 
yang Kami berikan kepada mereka hanyalah 
agar dosa mereka semakin bertambah; dan 
mereka akan mendapat azab yang menghi- 
nakan. 

179. Allah tidak akan membiarkan orang- 
orang yang beriman sebagaimana dalam 
keadaan kamu sekarang ini, 166 ^ sehingga 
Dia membedakan yang buruk dari yang baik. 
Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu 
hal-hai yang gaib, tetapi Allah memilih siapa 
yang Dia kehendaki di antara rasul-rasui- 
Nya. 167 ^ Karena itu, berimanlah kepada Allah 
dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan 
bertakwa, maka kamu akan mendapat pa- 
hala yang besar. 

Kekikiran dan Dusta serta Balasannya 

180. Dan jangan sekali-kali orang-orang 
yang kikir dengan apa yang diberikan Allah 
kepada mereka dari karunia-Nya, mengira 
bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal 
(kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) 
yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan 
(di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah- 
lah warisan (apa yang ada) di langit dan di 
bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang 
kamu kerjakan. 

164) Orang-orang kafir Mekah atau orang-orang munafik 
yang setalu merongrong agama Islam. 

165) Dengan memperpanjang umur mereka dan 
membiarkan mereka berbuat dosa sesuka hatinya. 

166) Keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan 
kaum munafik. 

167) Di antara rasul-rasul. Nabi Muhammad saw. dipilih 
oleh Allah dengan memberikan keistimewaan kepadanya 
berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati manusia, 
sehingga dia dapat menentukan siapa di antara mereka 
yang benar-benar beriman dan siapa pula yang munafik 
atau kafir. 


tadridi Wajiii Muit.i£ir 
Ktarct 























































€ 


74 


3.ALMMRAN 

(Keluarga Imran) 


181. Sungguh, Allah telah mendengar 
perkataan orang-orang (Yahudi) yang me- 
ngatakan,"Sesungguhnya Allah itu miskin 
dan kami kaya" Kami akan mencatat per¬ 
kataan mereka dan perbuatan mereka 
membunuh nabi-nabi tanpa hak (alasan 
yang benar), dan Kami akan mengatakan 
(kepada mereka), "Rasakanlah olehmu 
azab yang membakar!" 

182. Demikian itu disebabkan oleh per¬ 
buatan tanganmu sendiri, dan sesung- 
guhnya Allah tidak menzalimi hamba- 
hamba-Nya. 

183. (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang 
mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah 
memerintahkan kepada kami, agar kami 
tidak beriman kepada seorang rasul, se- 
belum dia mendatangkan kepada kami 
kurban yang dimakan api." Katakanlah 
(Muhammad), "Sungguh, beberapa orang 
rasul sebelumku telah datang kepada- 
mu, (dengan) membawa bukti-bukti yang 
nyata dan membawa apa yang kamu se- 
butkan, tetapi mengapa kamu membu- 
nuhnya jika kamu orang-orang yang be¬ 
nar" 

184. Maka jika mereka mendustakan 
engkau (Muhammad), maka (ketahuilah) 
rasul-rasul sebelum engkau pun telah di- 
dustakan (pula), mereka membawa muk- 
jizat-mukjizat yang nyata, Zubur 168) dan 
Kitab yang memberi penjelasan yang 
sempurna. 16 ^ 

185. Setiap yang bernyawa akan mera- 
sakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat 
sajalah diberikan dengan sempurna balas- 
anmu. Barang siapa yang dijauhkan dari 
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, 
sungguh, dia memperoleh kemenangan. 
Kehidupan dunia hanyalah kesenangan 
yang memperdaya. 

186. Kamu pasti akan diuji dengan har- 
tamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan 
mendengar banyak hal yang sangat me- 
nyakitkan hati dari orang-orang yang 
diberi Kitab sebelum kamu dan dari 
orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar 
dan bertakwa, maka sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk urusan yang (pa- 
tut) diutamakan. 


Asbabun Nuzul ayat 186 


Abdurrahman bm Ka’ab bffi Malik mengatakan 
bahwa ayat mi diturunkan berkenaan dengan Ka'ab 
bm Asyraf la mencaci maki Rasulullah dan para 
sahabat serta memprovokasi kaum Quraisy melalui 
syair-syairaya. (HR. Abdurrazaq) 


168) Zubur ialah tembaran-lembaran yang berbentuk 
wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum 
Nabi Muhammad saw. yang isinya mengandung 
hikmah-hikmah. 

169) Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi 
yang berisi hukum-hukum syariat seperti Taurat, Injil 
dan Zabur. 





yp & 'ilSl 3jS 13 

. -n \ i ; nSln In-ViVi n rim ilal IlShi i ■ . 1 


agniya'(u) wa nafonu faqlruw innallaha qalu laHna qaulal sami'allShu Laqsd 

kaya dan miskin sesungguhnya berkata orang-orang perkataan Allah mendengar 

kami Allah (Yahudi) yang 

Wv* 


sungguh 

Allah(Yahudi) 

Oj&j U 

wa naqulu bi gairi haqqiw ambiya’a wa qatlahumul qalu ma snnaktubu 

tanpa hak (terhadap) dan pembunuhan mereka apa akan Kami catat 


dan Kami tanpa hak (terhadap) dan pembunuhan mereka apa akan Kami catat 

katakan para nabi mereka katakan yanc|_ 

- ’ ~ 9*9 ~ " “* 

’ aidTkum qaddamat blma Zalika harlq(i) ‘azabal mqti 

Hin£>rhnat Hpnnan Hf»nnikian J1Q11 yang azab rasakanlah 

membakar 


aidTkum qaddamat bima Zalika 

tangan-tangan diperbuat dengan demikian {181} 

kalian apa yang itu 

«a v* -7 _ ,i*» 


Hlqtl 

rasakanlah 

kalian 

it 


:_ 11=1 _ lii hi 7ssllsimil laisa wn armaJiSh* 


innallaha qaiu 

sesungguh- berkata 

nya Allah 


Alla^Tna !i!-'abtd(i) 

orang-orang 11821 terhadap hamba- 
yany 1 __ hamba-Nya 


bi zailamil ^ laisa Wii armaJiatm 

menganiaya tidak dan sesungguh¬ 

nya Allah 


- rl i' ^ 


bi qurbaniq ya’tiyana hatta li rasulin 

dengan kurban dia mendatangkan sehingga kepada 

kepada kami seorang rasul 

-;—,-MWH 7 


alia nu’mina 
agar kami 

_ tidak beriman 

■*» — 1 «r 


ilaina ’aJuida 

kepada menjanjikan 

kami 

W 


bil bayyinati 
dengan 
bukti-bukti 


*mfnn nablT rusulum ’ ia’akum aad qul nar(u) ta kuLuhuft 


ming qabIT 
sebelumku 


rusulum 1 ja’akum qari qul nar(u) ta'kultlhu*, 

rasul-rasul telah datang sungguh katakanlah api neraka memakannya 

kepada kalian 


W J££ Oi A-* jLX id 

sadiqln(a) kuqtum ing qataitumuhum falima qultum wfl bil l&If 

11 orang-orang kalian jika kalian membunuh maka ^ kalian dan dengan 

yang benar 

»w 


qataitumuhum 
kaiian membunuh 
mereka 


falima qultum 

maka kalian 

menqapa katakan 

far 


wa bil la£T 
dan dengan 

^ypg 


V- TZ 77, ^ * m 


b>j( bayyinati 
dengan 
bukti-bukti 


ja‘u 

mereka 

datang 




ming qablika rusulum ku£±iba faqad kazzabuka Fa in® 

sebelummu rasul-rasul telah maka mereka mendustakan maka 

didustakan sungguh kamu_jika 






ia’iqatul 

merasakan 


Kullu nafsiq 
tiap-tiap 
jiwa 


•ut • 

V* 

munir(i) 
f 1 yang memberikan 

' cahaya 


wal kitabil 
dan Kitab 


WB2 .-ubub 
dan Zabur 


flWd_LOL lay a 

zuhz/ha faman qiyamah(ti) yaumal ’ ujDrakum tuwaffauna wo innamfl 

dijauhkan maka barang kiamat hari pahala kalian akan disempurnakan dan sungguh 


akan disempurnakan dan sungguh 


g f 3si JS 771 

dun-ya hayatud wa mal faz(a) faqad jannata 

dunia kehidupan dan telah maka surga 

tidaklah beruntunq sungguh 

- W‘W - Mw y 

1 Ser% f 

wa udkhilal ‘anin nari 

dimasukkan dari neraka 

dan ia 

- UP - If 1*9 .. 

fi amvt/alikum Latublawunna gurur(t) 

dalam harta kalian sungguh kalian {185} yang 

akan diuii memperdaya 

mata'ul HIS 

kesenangan melainkan 

773i i 

kitSba 

Kitab c 

Gtul minal ia±Tna wa iatasma'unna 

liberikan dari orang-orang dan sungguh kalian 

yang akan mendengar 

wT 

’ A. > \s 

’J 

wa arjfusikum 
dan diri kalian 

13-7 

kasTra(n) a^ang asyrakG wa minal iaitna 

yang banyak gangguan mempersekutukan dan dari orang-orang 

yang 

f 

’ ming qablikum 

sebelum kalian 

© jyrt 

umur(i) 

{186} urusan 

19 w 

i * s'* /'w • ' 7 C' r> 

\ o« Ija Lij ob 

min ‘azmil ialika fa inna wa tattaqO ta?birG 

termasuk yang demikian maka dan bertakwa kalian bersabar danjiKlf 

diutamakan itu sungguh 

; ihTTTTT ,amm T~~~ ^ 1 


Milan. ' - 

«*» m- 


tanm 
































































ww mm . / ■ 

i&i 5 ^ iiisTu s| 

"™“ l ? tub ? 1 St in u U , nr l? hQ kkaba Gtul laiTna mTSaqal akhaiallahu Wait ISj^ 

kepada hendaklah kalian Kitab diberikan nrann-nrann ianii aiuu I*%k. 

manusia menerang kannya 


utul lazTna 

diberikan orang-orang 

yang 


** -“- — - , —w - - - 

6 i ft l&ilj (Jiyj+k 

^amanana bihi wanvtarai i zuhurihim _ * . — 

punggung 
mereka 


akhazallahu 
Allah 
mengambil 


Samanang bihi wasytarau 

harga dengan- dan mereka 
_ nya membeli 

** 


wara’a fanabazuhu 

di lalu mereka 

belaka ng me lemparkannya 


L> i 

wa lataktumunah(u) | < 

dan janganlah kalian I ’^T 

menyembunyikannya ■ 


yafrahuna lazTna La lahsabannal vasvtarunfa) my fahi’dn I 


yafrahuna lazTna La lahsabannal 

bergembira orang-orang janganlah kamu 

yan g_ mengira 


{187} 


yasytarun(a) 
mereka beli 


ma fabi’sa qalila(n) 

apa maka alangkah yang sedikit | n 
yang buruknya J L jj 


p b 5 t vMTw'zJil 

SalanganlahtaZ - a - m bima yUl;,madQ ay wa yuhihhQna atau bima" IS® 

m engira mereka 


ay wa yuhibbuna atau 


jXU 

1 s 

Aj 

r\M* 

■ 

mulkus 

Walillahi 


kerajaan 

dan miiik 
Allah 

{188} 

d>\ 


t f, ^ 

JX 

Inna 


qadlr(un) 

sesung¬ 

guhnya 

£189} 

Maha 

kuasa 


_ datangkan apa yang 


-- - — _—= -- _ z — I AA 

^ ,<-?r ™ IS 

altmfunl ‘azabun wa lahum k; I ^Bt 

azab 


altm(un) 

yang 

pedih 


wa lahum 
dan bagi 
mereka 


minal-'azab(i) 
dari azab 


bi mafazatim 
terlepas 


S E ^ 4 s >s' 4 s ^jC 

qad ' r h (un) s y an "S ‘ala kuNi wailahu wal-arq(i) "samawati C 

1891 IJi.« ^ atassegala dan Allah dan burn! langit 


gsz & 4 ^'s <-&% 9 ^ 

terdana'I T n . ahflrl “ wakhtilafil wal anji samawati Irkhalqis « 

tanda-tanda dan sian 9 malam dan pergantian dan bum! langit dalam IH 


samawati 

langit 


—I— _ ____ _ _ pencipta an 

laSiSj &« Sit LdSfUiV' 

{190} 


wa qu'udaw 
dan duduk 


qiySmaw 

berdiri 


ya2kurunallaha 
mengingat Allah 


Alla2Tna 

orang-orang 

yang 


ff khalqis I BH 
dalam 

penciptaan J KH 


li'ulil-albab(i) 
bagi orang-orang 

yang berakal 
~ - 


Qfjy'j SrL^*^' djj-^===uiSj J I m 

ssss tet wa r^r a “ ttjee" & 

- — --P e nc 'ptaan^^ memikirkan pembarin gan mereka | | 

3 # tij* "lUCllidli. C \2j i : 

natfi) alaban faoirtA ctifhh^ntika i-i ; t -s;./ m _i i... ... * . , I'' 


V 

naiji) 

{191} rieraka 


at&ban 'aqiryj subhanaka 

a^ab maka jagalah Mahasua Engkau 
kami ^_ 

/ X 9 * WJP 


_ ^ , J lt & //v./ *• — t*» w IIA'I 

Uj **>' iii jdi ^ I t 

mm zaitmina wa mA akhzaitahfu) faaad m\r* hirfkhtfi n Ifi . r Y DftkknnJI l 


ba tfia{n> haza khalaqta ma rabbana I . 

sia-sta lm Engkau tidak- YaTuhan I lAJ* 

menctptakan lah kamj I & 

frw -IBS 

^ *S& , 


mm Jcf z^ilrnTna wa 

dari bagi orang-orang dan 
yang zaiim 


akhzaftah(u) faqad rvAra 

Engkau maka neraka 

hmakan da sungguh 

t^> 


tudkhtlin maq mnaka Rabband 

Engkau stapa sesungguh- Ya Tuhan 

masukkan yang nya Engkau kamt I 


s if t^s 3 *a§ 

HI imam yunWi munadjyay samfna rnnana Rabbana ’lr ] sar(m) 


bahwa 

*¥ 


kepada 

tman 


.*■■■ oamj Ma FtltlcUlcf F^aOOana arwtAr/irtt 

menyeru swra^penyem mendengar sesungguh- YaTuhan Xlool DeSbrra 
_ (Nabi Muhammad) _ nya ferra kami _ {192} peno tong 

-- A z _"• rr. -v ^ ~~r| ‘ 

W3 kaffir'awiS zunu t - . . - . * 


wa kaffir'arra zunuba.-a fagfirlana tabbana faamanns bi rabUlkum aminu 

dS’iSm,'’ K"^? 58 maka ampumlah YaTuhan r.,aka. tepada Tuhan benmanlah 

aart Kami kami kaml kamt 


- _ -,--- kami ___kamj_ kami bartimn ' kalian kalian Itt? 

■■ % W--- —7-- 1?? 

st X " ft* c K.crt'"' ^ Ym 

G. -Xc-J G» b^lj t«i4J • Wy Gaj r| 

waattana me wa atina Rabhfcna ^ma'al-ahrar/n MkHvaffanfi I M 


wa attana me wa atm5 RabbAna 

Engkau janjikan apa dan beri- YaTuhan 

kepada kam i _ yahg kanl ah kamt kami 

*> 


iria'al-abrar{0 
bersama orang- 
oranq yang bark 


a tawaffana 
dan wafat- 
kanlah kami 


sayytetlna I 
dosa-dosa 
kamt 


■— ■»- -- - - ~ - _ _M toi inj yuiitj uam _ banian Kami _ Kamt 

S ^ k S r 5 *^p 


£194} 


la tukhiifuf 
bdak 

menyalaht 


tnnaka 

iumjguh 

Engkau 


"3?w. O'* Q “ lq ' ,, " fi 

ff j| ■* < 3 >ir>«toh 


qtyamah(tt) yaumal wo la tukhztna ’ale msultka i \.- 

kiamat hart dan jangan Engkau atas rasul-rasul IS^L 

hmakan kami Engkau 

fv" id j J,, Uz munfa^H 

5A1rth 



JWUcJd Mtjf Eia,If 

Mifdd Ijirlm 


187. Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil 
janji dari orang-orang yang telah diberi 
Kitab (yaitu), "Hendaklah kamu benar-be- 
nar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada 
manusia, dan janganlah kamu menyem- 
bunyikannya" 170) lalu mereka melemparkan 
(janji itu) ke belakang punggung mereka 
dan menjualnya dengan harga murah. Maka 
itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka 
lakukan. 

188 Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa 
orang yang gembira dengan apa yang telah 
mereka kerjakan dan mereka suka dipuji 
atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, 
jangan sekali-kali kamu mengira bahwa 
mereka akan lolos dari azab. Mereka akan 
mendapat azab yang pedih. 


Asbabun Nuzul ayat 188 


Hamid bin Abdurrahman bin Auf mengatakan 
bahwa pada suatu saat Marwan berkata kepada 
penjaga pmtunya, ’wahai Rafi’, temm Ibnu Abbas 
dan beritahu. fika setiap orang yang membanggakan 
perbuatannya dan ingm dipuji atas sesuatu yang 
befum dikeriakan itu disiksa , lentu kita semua 
akan disiksa Ibnu Abbas berkata, Ada apa kalian 
dengan QS 3 1S8 ayat ini turun berkaitan dengan 
Ahlt Kitab, Suatu han Rasulullah bertanya kepada 
Ahli Kitab tentang sesuatu yang Iain, lalu dengan 
mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan 
kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab 
pertanyaan Rasul dan bangga karena mereka telah 
berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah 
(HR. Bukhari dan Muslim) 

189. Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan 
bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala se¬ 
suatu. 

Faedah Selalu Ingot kepada Allah dan Mere- 
nungkan Ciptaan-Nya 

190. Sesungguhnya dalam penciptaan la¬ 
ngit dan bumi, dan pergantian malam dan 
siang terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang yang berakal, 

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri, duduk atau dalam 
keadaan berbaring, dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi sambil 
berkata "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau 
menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci 
Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. 

192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang 
yang Engkau masukkan kedalam neraka, 
maka sungguh, Engkau telah menghi- 
nakannya, dan tidak ada seorang penolong 
pun bagi orang yang zaiim. 

193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami 
mendengar orang yang menyeru kepada 
iman, (yaitu), "Berimanlah kamu kepada Tu- 
hanmu" maka kami pun beriman. Ya Tuhan 
kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ha- 
puskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan 
matikanlah kami beserta orang-oranq yanq 
berbakti. 

194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang 
telah Engkau janjikan kepada kami melalui 
rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau 
hinakan kami pada hari Kiamat. Sungguh, 
Engkau tidak pernah mengingkari janji" 

170) Di antara keterangan yang disembunyikan 
ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad saw. 

















































































Surah Ke - 3 


Juz Ke - 4 


4 


76 


3. alhmrAn 
(K eluarga'Imran) 


195. MakaTuhan mereka memperkenan- 
kan permohonannya (dengan berfirman), 
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyia- 
kan amal orang yang beramal di antara 
kamu, baik laki-laki maupun perempuan, 
(karena) sebagian kamu adalah (keturun- 
an) dari sebagian yang lain. 1711 Maka 
orang yang berhijrah, yang diusir dari kam- 
pung halamannya, yang disakiti pada jalan- 
Ku, yang berperang dan yang terbunuh, 
pasti akan Aku hapus kesalahan mereka 
dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam 
surga-surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. 
Dan di sisi Allah ada pahala yang baik" 

Kesenangan Sementara bagi Orang-orang 
Kafir dan Kebahagiaan Abadi bagi Orang- 
orang Mu km in 

196. Jangan sekali-kali kamu teperdaya 
oleh kegiatan orang-orang kafir (yang 
bergerak) di seluruh negeri. 

197.ltu hanyalah kesenangan sementara, 
kemudian tempat kembali mereka ialah 
neraka Jahanam. (Jahanam) itu seburuk- 
buruk tempat tinggal. 

198. Tetapi orang-orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya, mereka akan mendapat 
surga-surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya 
sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di 
sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang 
berbakti. 

199. Dan sesungguhnya di antara ahli 
kitab ada yang beriman kepada Allah, 
dan kepada apa yang diturunkan kepa¬ 
da kamu, dan yang diturunkan kepada 
mereka, karena mereka berendah hati 
kepada Allah, dan mereka tidak memper- 
jualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga 
murah. Mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat 
perhitungan-Nya. 


Asb-aburt Muzui ayat 199 


Dan Anas bin Malik bahwa kstika an-bfajasyi 
memnggal duma Rasulnilah Saw. bersabda, 
’’Beristighfarlah untuk saudara kalian” Sebagian 
orang berkata, ’’Beltau menytmih kita beristighfar 
bagi Aklt Kitab yang memnggal di tanah Habsyah” 
Makaturantah ayat ini. 

200. Wahai orang-orang yang beriman! 
Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesa- 
baranmu, dan tetaplah bersiap-siaga (di 
perbatasan negerimu) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu beruntung. 




! 171) Sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan 
perempuan, maka demikian pula halnya perempuan 
berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya 
sama-sama manusia, tidak ada kelebihan yang 
satu dengan yang lain tentang penilaian iman dan 
amalnya. 


U m ¥* & crert Q) & A&Af 

nun ' mmgkum armllrri amain lS-udfu annT rabbuhum lahum FastajGba 

dari di antara orang amal tidak menyia- sungguh Tuhan bagi maka memoer- 

kalian yang beramal 


5 udTu annT rabbuhum 

tidak menyia- sungguh Tuhan 

nyiakan Aku mereka 


. . ..* v IV u . —z? 

tikknjA iinn -im ^ . ■ ,j 


lahum 

bagi 

mereka 


r « 


FastajSba 
maka memper- 
kenankan 


wa ukhrsf-u 
dan diusir 


IlftjSfVJ 

hljrah 


fa! laiTna 
maka orang- 
orang yang 


mim ba'dO'n) 
dari sebagian 
yang lain 


ba'dukum ttffM au zak aftn 

sebagian perempuan atau laki-laki 




la okflfliranna 
sungguh akan 
Aku hapus 


w3 quflli) 
dan dibunuh 




mi ft iahtrhat 
dari bawahnya 


tfljrl 

mengalir 


wa qatalu 
dan membunuh 


jannitirj 

surga-surga 


fT sabflT 
di jalan-Ku 


wa u±u 
dan disakiti 


n n 


min diyArihim 

dari kampung 
ha I a man mereka 


1 wa ia'udkhilannahum 
dan sungguh akan 
Aku masukkan mereka 


sayyiitihim anbun) 

kesalahan-kesalahan dari mereka 
mereka 

u 


” »» : & : ^ i % 

® y'jill pk !5 >1 


1195) 


•! .HI) 

pahala 


husnuA ‘iqdahu wallihu 

sobaik' baik di sisi-Nya dan Allah 


min 'indillah(i) 
dari sisi Allah 


sawabam anh^rfuf 

(sebagai) sungai-sungai 

pahala 

*» 


^ s&s 'S 1 rM 


qaHI(un) 

yang 

sedikit 


MatS‘ung 
kesenangan |-| ggj. 


fil-bilad(i) 
di dalam 
negeri itu 

«4 


katarti 

kafir 


lazina taqallubul La yagurrormakl 

orang-orang hilir mudik jangan mem- 

yang perdaya kamu 

99 


''.'.It .C\ <*> >\'\\ y V 

Ibb^rTiPiBir 1 JSIrlv'itl irvtlihi vkAft hi'cal A ' mdiSirShici 


(itjtaqau iazTnat Likinil 

bertakwa orang-orang akan 

tetapi 


{197} 


mihad(u) wa bi’sai 
tempat dan seburuk- 
tinggal buruk 


jahannam(u) ' ma'wGhum summa 

neraka tempat tinggal kemu- 

jahanam mereka dian 

H 




ffli A 
dl 

dalam Nya 


kh^lidTna 
mereka kekal 


anharu 

sungai-sungai 


99 


i i. fef 


min Eahtihai tajrT JannStun lahum ra&bahum 

dari bawahnya mengalir surga-surga bagi {kepada) 

mereka Tuhan mereka 

w 


u 


& dj W ^ ^ 

min Wainna lii-abrSr(i) khaiml ‘indaliahi wama min 'indill§h(i) nuziidim 

dan dan sesung- /-| qoi bagi orang-orang lebih di sisi Allah dan apa dari sisi Allah anugerah 

guhnya 11 5 yang berbuat baik baik yang 

I \ A i? "zP > 

l am in.'i * ilsikum ws m3 hi)l5n! vn’mims Jrjmsiv kit5hi ahlU 


va ma 1 ilaikum uqzila wa mi billahi yu’minu lamay 

darn apa kepada diturunkan dan apa kepada beriman ada orang 

yang _ kalian _ yang _ Allah _ yang 


kit§bi ahill 

Kitab (Yahudi & Ahli 

nasrani) 





V ) 

if 

A. 

K \ 


Ji 1 

4a mining 
hatga 

bl §y§till§hi 
dengan ayat- 
ayat Allah 

la yasytarGna 
mereka tidak 
menukar 

lillahi 

kepada 

Allah 

khGsyiTna 

khusyuk 

ilaihim 

kepada mereka 

uqzte 

diturunkan 


innallaha ‘inda rabbihim * ajruhum lahum uiaika i^«i 


seiungguhnyn 

Allah 


'irjda rabbihim 
disisi Tuhan mereka 


ajruhum 
pahala mereka 


1 yd 


(is)birQ 
bersabarlah 
kalian ' 


Smanu? 

beriman 


.A* 

v .-I. /> , rr 


bagi 

mereka 


uiaika 
mereka itulah 


yang sedikit 


lazina 

orang-orang 

yang 


Yi ayyuhal 

wahai 


■ m 

{199} 


M , 

> ✓ w / 


hisab(i) 

perhitungan-Nya 


saifii 
sangat cepat 


diiASrj 


































































raftim rafomanir Bismillahir 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih Dengan nama Allah 

h » o w : i , »* w» 

£ 325 &S ^ & *j2£ $5 0 £& 

minh3 wa khalaqa wifoidatiw min nafsiw khalaqakum la±T rabbakumul (it)taqu nSsut Ya ayyuhan 

- J--4... J: - : -- I--'~l~ -"/alii 


darinya dan Dia ' yarig satu 

ciptakan (Adam a.s) 

IV 


dari diri menciptakan yang kepada bertakwalah manusia wahai 
kalian Tuhan kalian kalian 


Sj'i2 ii £££ 


tasa’aluna ia5:T 

kalian saling yang 

meminta 


wattaqullahal 
dan bertakwalah 
kalian kepada Allah 


wa nisa’a(n) ka&Traw 

dan yang 

perempuan banyak 


rijalang 

laki-laki 


minhuma wa ba£3a zaujaha 
dari dan Oia kem- pasangan- 

ked uanya banqbiakkan nya(Hawa) 


3$\ 0&J P& 


arnwaiahum yatamS Wa 3 tul 
harta-harta kepada anak- dan beri- { 1 } 
mereka anakyatim kanlah kalian 

— H 


raqlba(n) ‘aiaikum 

penjaga atas 

kalian 


kana innailSha wal-arham(a) bihT 

Dia Sesungguh- dan hubungan dengan 
_ nya Allah _ keluarqa Nama-Nya 


% M prM P& ZP mis 


InnahG M amw3likum amwaiahum 
sesungguhnya pada harta- harta-harta 

demikian itu harta kalian mereka 


wa 13 ta’kulu bit-tayyibi khabTSa 

dan janganlah dengan yang yang 

kalian memakan baik buruk 


wa 13 tatabaddaiut 
dan janganlah 
kalian menukar 


f\ as O £ 


s i' 

^ 0* 


fangkiftu fil yat3ma 

maka nikahi- pada wanita- 

lah kalian _ wanita yatim 


alia 

kalian tidakakan 

berbuat adil mampu 


khiftum Wa in 
kalian dan 

takut _ jika 


v f * 

kablra(n) hubang k3na 

yang dosa adalah 

besar 

m« i i 


{ 2 } 


9jj 5 Sn i±J£j ^ o(a 


ta'dilQ alia 

kalian tidakakan 

berlaku adil (mampu) 


khiftum fa in 
kalian maka 
takut ika 


wa ruba'(a) wa sulaSa maSna 
dan dantiga dua 

empat 


A< T < «■',» j ~ A <• PA',' A Z' 


empat 

Wff 


minan nisa’i lakum m3 taba 

dari perempuan- bagi apa yang 

perempuan_kalian_baik 


Wa atun lauiu alia 

dan berikan- kalian berbuat agar 

1 * aniaya tidak 

» «» 


lah kalian 


iH 

lebih 

dekat 


zalika 

demikian 

itu 


ma malakat aimanukum 
hamba sahaya perempuan 
yang kalian mijlki 


fawahidatan 
atau maka satu 
(istri ) saja 


(istri} saja 

« ii «v 77«n» s i« , cvh 


fakuluhu nafsaq minhu ‘ansyai'irn 

dengan - 1 —■ - 

makanjah ia senang hati 


lakum 


tibna 


fa in nih 


lihlah(tan) saduqatihinna nis3’a 

dengan maskawin wanita- 

kalian berbaikhati [ika ikhlas mereka wanita 

4>j - 


p $ pP i 0 cp es 

lakum ja'alallahu latT amw3lakumul sufaha'a Wa la tu’tus marf^ln l hanT’am 

bagi Allah yang harta-harta kepada orang- dan janganlah {41 lagi dengan 

‘ “ * kalian . 


lakum ja'alallahu 
bagi Allah 

kalian meniadikan 

^ M “ 77 ' Ii 

S '0 02 it ££& fe pM Q 


sufaha’s 

kepada orang- 
oran 1 bodoh 


Wa la tu’tus 
dan janganlah 
kalian serahkan 


{4} 


marntn] hanT’am 

lagi dengan 

cukup puas 

» 


Wabtalul ^ ma'rufa(n) qaulam lahum wa qulu 
dan ujilah {5} yang perkataan kepada dan 

baik mereka katakanlah 


9 t ^ } 9 S \ 


waksuhum fih3 warzuquhum qiyamaw 

dan beri mereka pada- dan berikanlah pemeli- 

paka ian nya rizki/n afa kah mereka haraan 


1* 


\'jJ£ j*4 \J& \% Ji JbQ\ 


fadfa’u rusydaq 

maka kecer- 

serahkanlah dasan 


minhum anastum 

dari kalian 

mereka melihat 


fa in 
maka 
jika 


nikah(a) 

nikah 

(baliqh) 


balagun iza hatta yatama 
sampai apabila seningga anak-anak 

(1 ada umur)vatim 




kana wa mang 

dia dan siapa 

yam^ 


ay yakbaru 
sampai mereka 
dewasa 


wa bidaran 
dantergesa- 
qesa 


israfaw 

lebih 

dari batas 


wa la ta’kuluha 
dan janganlah 
kalian memakannya 


amwaiahum 

harta-harta 

mereka 


pa ^ bt ys 1* 


fa idza 
maka 
apabila 


bil-ma'ruf(i) 
dengan cara 
yang baik 


falya’kul 
maka hendaklah 
ia memakan 


faqTraq 

miskin 


kana wa mang 

dia dan siapa 

Y§TK} 


falyasta'fif 
maka hendaklah 
dia menahan diri 





k & ^ pS$ 


amw/alahum 

harta-harta 

mereka 


ilaihim 

kepada 

mereka 


dafa'kum 

kalian 

menyerahkan 





4. AN-NtSA' 
(Wanita) 


77 




Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang 

HUKUM KELUARGA 

Kewajiban Para WasI terhadap Asuhannya dan 
Kewajiban Para Wali terhadap Orang yang di 
Bawah Perwaliannya 

1. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tu- 
hanmu yang telah menciptakan kamu dari 
diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 
pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari 
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki- 
laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah 
kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 
saling meminta, 1 72 ^ dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasimu. 

2 . Dan berikanlah kepada anak-anak yatim 
(yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah 
kamu menukar yang baik dengan yang buruk, 
dan janganlah kamu makan harta mereka 
bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar 
dan memakan) itu adalah dosa yang besar. 

3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu 
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: 
dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berlaku adil, 173 ^ maka (ni¬ 
kahilah) seorang saja, 174 ) atau hamba sahaya 
perempuan yang kamu miliki. 175 ) Yang demi¬ 
kian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat 
zalim. 


Asbabun Nuzul ayat 3 


Dari Aisyah Ra bahwa ada seorang laki-laki yang 
memeJihara anak yatim perempuan yang kemudian 
dinikahkan dan laki-laki itu tidak memihki gairah 
kepada wanita itu> maka turunlah ayat ini 

4, Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada pe¬ 
rempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 
yang penuh kerelaan. 176 ) Kemudian, jika me¬ 
reka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
(maskawin) itu dengan senang hati, maka terima- 
lah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang 
hati. 

5* Dan janganlah kamu serahkan kepada orang 
yang belum sempuma akalnya, 177 ) harta (mereka 
yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan 
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 
ucapkaniah kepada mereka perkataan yang baik. 
6* Dan ujilah 178 ) anak-anak yatim itu sampai me¬ 
reka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika 
menurut pendapatmu mereka . telah cerdas (pan- 
dai memelihara harta), maka serahkanfah kepada 
mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya 
(harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) 
sebelum mereka dewasa. barangsiapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia 
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), 
dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan 
harta itu menurut cara yang patut Kemudian, 
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. 
Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. 


Asbabun Nuzul ayat 6 


Dan Aisyah Ra bahwa ayat ini turun kepada wall 
anak y atim yang menjaga dan mengasuhnya, jika ia 
membuttihkan maka boleh makan harta anak yatim 
itu (HR Buklian) 


1:72) Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka 
menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang mereka 
mengucapkan nama Allah seperti As'aluka billah artinya 
saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama 
Allah. 

173} Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam 
memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat,giliran 
dan Iain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah. 






















































Surah Ke - 4 


JuzKe-4 



4.AN-NISA' 

(Wanita) 



Pokok-pokok Hukum Warisan 


7* Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kera- 
batnya, dan bagi perempuan ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan kedua orang 
tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan. 

B, Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir 
beberapa kerabat, 179 ) anak-anak yatim dan 
orang-orang miskin, maka berilah mereka 
dari harta 180} itu (sekedarnya) dan ucapkanlah 
kepada mereka perkataan yang baik. 

9, Dan hendaklah takut (kepada Allah) 
orang-orang yang sekiranya mereka me- 
ninggalkan keturunan yang lemah di be- 
lakang mereka yang mereka khawatir terha- 
dap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, 
dan hendaklah mereka berbicara dengan 
tutur kata yang benar. 


10- Sesungguhnya orang-orang yang 
memakan harta anak yatim secara zalim, 
sebenarnya mereka itu menelan api da- 
lam perutnya dan mereka akan masuk ke 
dalam api yang menyala-nyala (neraka). 

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) 
kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang 
anak laki-laki sama dengan bagian dua 
orang anak perempuan. 181 ) Dan jika anak 
itu semuanya perempuan yang jumlahnya 
lebih dari dua, maka bagian mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 
dia (anak perempuan) itu seorang saja, 
maka dia memperoleh setengah (harta yang 
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 
bagian masing-masing seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 
mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) 
tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 
kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 
mendapatsepertiga Jika dia (yang meninggal) 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pemba- 
gian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- 
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih banyak manfaatnya 
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 


174) Islam membolehkan poligami . dengan syarat- 
syarat tertentu. Sebelum turun ayat Ini poligami sudah 
dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum 
Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai 
empat orang saja. 

175) Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian 
ini, pada saat sekarang sudah tidak ada. 

176} Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya 
ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena 
pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. 

177) Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak 
yatim yang belum balig (dewasa) atau orang dewasa tidak 
dapat mengatur harta bendanya. 

178} Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang 
keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan Iain-lain 
sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. 

179} Kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta 
warisan. 

180) Pemberian sekedarnya tidak boleh lebih dari 
sepertiga harta warisan. 

181) Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah 
karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, 
seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi 
nafkah (lihat An-Nisa (4): 34). 






i X~JJI 


VA 


i IJlsJ 




bagian 


jin nisQ’i 
dan bagi 
wanita 


wal-aqrabuna 
dan para 
kerabat 


waliddni 

kedua 

oranqtua 


tarakal 

mening- 

galkan 

ir 


minima 
dari apa 
yang 


na$Tbum 

bagian 


Lir rijaii 
Bagi 
laki-laki 


it y is* j0 ii; 


qalla mimmS 
sedikit dari apa 
yang 


wal aqrabQna 
dan kerabat 


waildQni 

kedua 

orangtua 


tarakal mSmma 

mening- dari apa 
galkan yang 




wal yatflmA 
dan anak-anak 
yatim 


qurbS ulul qismata ha^aral 

hubungan orang yang (pada saat) hadir 

kerabat memiliki_pembagian itu 


Wa i±a 
dan 
apabila 


{7} 


'f'.illLKl^sin 

yang telah 
ditetapkan 


Uj>j— 2J& AAjSjjla <jA 

. i t ._ . -.-vi.-. fv,:»Un * wal 


rrva'riifatn) 
yang baik 


qaulam 

perkataan 


iahum 

kepada 

mereka 


wa qOiu 
dan kata- 
kanlah kalian 


minhu 

darinya 


farzuqflhum 
maka berilah 
mereka rizki 


wal masSkmu 
dan orang-orang miskin 


6 JU * 4 $ && • 


yang lemah 


iurriyyatari 

keturunan 


nr 


min khalfihim 
dari belakang 
mereka 


tarakQ Uiu 

mereka sekiranya 

meninggalkar^ 


laZtna 

orang-orang 

yang 


wal yakhsyal 
dan hendaklah fgi 

takut 1 


’xl/’ ' Si (+ 

sadida(n) qaular) walyaquIO falyattaquIlQha 

(Ql yang benar perkataan dan hendaklah maka hendaklah mereka 

mereka berkata _ bertakwa kepada Allah 


'aiaihim 

atas 

mereka 


mereka. 
khawatir . 


gtl d* tiiii jJd\ &\ 'S\ % 


ya'kuiurui 

memakan 


InnamS 

sungguh 

hanyalah 


?ulman 

zalim 


yatSmS 
anak yatim 


amwSlal 

harta 


ya’kuldna 

memakan 


laifna Innal 

orang-orang sesupg- 

yang githnya 



' s' 

i ^ 'ju 


salratn) 
neraka yang 
men yala- nyala 


wa saya§launa 
dan mereka akan 
masuk 


nara(n) 

api 

neraka 


fT butunihlm 
dalam perut-perut 
mereka 


—-■ niS 

$ &>- Sty 

^ H ....‘ii.. * -ft- nt il^v4SLri iwt 


dua anak 
perempuan 


ba??ii 

bagian 


mtelu 

seperti 


\\± Zakari 
bagi 
laki-laki 


ft auladikum 
dalam anak-anak 
kalian 


olj I- 4 




W9 




kanat 

dia 


wa ing 
dan 
jika 


m3 tarak(a) 
dari apa yang 
ditinggalkan 


sulu8a falahunna (i^)natalni faugsS 

dua maka bagi dua orang di atas 

pertiga mereka (lebih dari)_ 




taraka 

ditinggiji' 

Van 


mimm§ 
dari apa 


sudusu 

seperenam 


minhumas 
dari 
keduanya 


likulli waijidim 
bagi masing-masing 


wa li abawaihi 
dan bagi kedua 
orang tuanya 


setengah 

bagian 


% i & j % * dt 


ftu1u6(uJ fali’ummihiS abawahu wawarisahu waladuw iahQ 

sept'riiga maka bagi kedua orang- dan anak mem- 

ibunya tuanya mewarisinya 


yakui 

dia 


lam fa il walad(un) 
tidak maka anak 
jika 

WFi 


IahQ kflnB 

mem- dia 

punyai_ 


** -. - ** mim ha'Hi «uHmqh fali’ummihis ikhwatun IahQ kSna 


yQGf 
(yang) Irt 
wastatkan 


wasiyyatiy 

wasiat 


mim ba'di 
setelah 


sudusu 

seperenam 


fali’ummihis 
maka bagi 
ibunya 


ikhwatur) 

saudara- 

saudara 


IahQ kSna 
mempunyai dia 


-vi— ~77~ if r;™ s-*' 

U ^ oZZrt ’SMj 31 

lakum aqrabu ayyuhum la tadruna ' w/a abn^ukum aba’ukum dain(in) 

bagi lebih siapa di kalian tidak dan anak-anak bapak-bapak hutang atau dengan 

an^ra mprpka m6ng6tahui kalian kaftan OH”—- 



via abna’ukum 
dan anak-anak 
kalian _ 

i v 


oa tJt ^ a M 



farTdatam nafa(n) 

(inilah) manfaat- 

ketetapan ny a 


Wfl|lb MuVtwiU 

Ntm *l«l 























































































Surah Ke -4 


Juz Ke - 4 



4.AN-NISA' 

(Wanita) 


79 


» 


n, '4-s * yi as- if % 


mimma rubu‘u 
dari apa seperempat 

yang 




dain(in) 

(membayar) 

utang 

1*1 


w 


falakumur 
maka bagi 
kalian 


waladun lahunna 

anak bagi 

mereka 


k§na 

ada 


fa ing walad(un) lahurrsa 
maka anak bagi mereka 

jika 

n 


au 

atau 


9 r * 


biha 

dengan- 

nya 


yu?Tna 

mereka wasiatkan 


wa$iyyatiy 

wasiat 



jJj o-^=y ol lL« 

walad(un) ’ iakum yaku! 'lam il taraktum mimma rubuu wa Uahunnar 

anak bagi ada tidak jika kalian dari apa seperempat dan bagi 

kalian 


taraktum 

kalian 

ting galkan 


mimma 
dari apa 
yang 


wa Inhurmar 
dan bagi 
mereka 


u 1 * ~ ff nr - - w - 

'-t 5 . ^ 1 3 > > i*. - \< 

La- 4 p ^ d>L = 3 

1 taraktum mimma Sumunu falahunnaS waladup * iakum kana fa ing 

kalian dari apa seperdelapan maka bagi anak bagi kalian ada maka 

jika 



falikulii ukhturi 

maka bagi saudara 

tiap-tiap perempuan 


j\ 4$J Ailf 3 ‘-DJi 


kalalatan 

au akhun wa lahG {im)ra’atuw awim sebatangkara (tak 
atau saudara dan perempuan atau punya orang tua 

laki-laki baginya dan anak) 

0 


yuraSu rajuluy 

diwariskan laki-laki 


min ±Mka akSara kSnG fa ina sudusfu) minhumas watudim 


min 2 §lika 
dari itu 


lebih banyak 

0 


kSnG fa ing sudus(u) minhumas wapldim 

mereka maka seperenam dari seorang 

jika keduanya 


W H 9? 77 Hr” 

K > »£ ^ . *^f* . tin V >Ti- ■"* 

hihfl niarliiwifivi mimhaVli Qunrnlrsi’ii 1 + 3 h3 im 


biha yu$a 

dengan- di 

nya wasiatkan 


wa?iyyatiy 

wasiat 


mim ba*di 
setelah 


fiS £ulu£i 
dalam 
sepertiqa 


syuraka’u 

bersekutu 


1 fahum 
maka 
mereka 


4&\j jl CTaajCc- 


halTm(un) 

Maha 

Penyantun 


‘alTmun 

Maha 

mengetahui 


wallahu 

dan 

Allah 


minallah(i) 
dari Allah 


wa§iyyatam 

wasiat 


gaira mudarr(in) 
tan pa 

memudaratkan 




au dBFnlrt 
atau 
hutanq 


wa rasuiahu 
dan Rasul-Nya 


yu|i‘illaha 
menaati Allah 



^ l !> ^ > > 


ajy & 

02 } 


hududuliah(i) 
ketentuan- 
ketentuan Allah 


TiJka 

itulah 


777 



~wr 

1 


anharu 

sungai-sungai 


min tahtihal 
dari bawahnya 


tajrt 

(yang) mengalir 


■ jannatin 

(ke dalam) 
surga 


yudkhMhu 
(maka) Dia ak*n 
memasukkannya 


{13} 




'azlrn(u) 
yang besar 


fauzul 

keuntungan 


wa Zalikal 
dan itulah 


ffha 

di dalamnya 


khalidma 
mweka kekal 


wr 


A JL-acoj AJ yMJJ 4iil 


yudkhilhu 
(maka) Dia akan 
_ mem asukkan nya 



12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah 
seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mem- 
punyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat 
seperempat dari harta yang ditinggalkan- 
nya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka 
buatatau (dan setelah dibayar) hutangnya. 
Para istri memperoleh seperempat harta 
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para istri memperoleh seper¬ 
delapan dari harta yang kamu tinggalkan 
(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu bu¬ 
at atau (dan setelah dibayar) hutang-hu- 
tangmu. Jika seseorang meninggal, baik 
laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggal- 
kan anak, tetapi mempunyai seorang 
saudara laki-laki (seibu) atau seorang 
saudara perempuan (seibu), maka bagi 
masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara- 
saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 
mereka bersama-sama dalam bagian yang 
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) 
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
hutangnya dengan tidak menyusahkan 
(kepada ahli waris). 1821 Demikianlah ke- 
tentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, 
Maha Penyantun. 


Asbabun Nuzul ayat 11-12 


Jabir berkata, “Rasulullah dan Abu Makar sambil 
berjalan kaki mengunjimgiku di Bani Salimah, 
Rasulullah mendapatiku tak sadarkau din, lalu 
behau memmta au lantas berwudhu darmya 
Kemudian 1 a memercikkan air itu ke mulutku, 
aku pun tersadar, Aku berkata “Wahai Rasulullah! 
Apa yang engkau permtahkan kepadaku untuk aku 
perbuat pada hartaku?, Maka turunlah ayat mi (HR. 
Bukhari) 

13. Itulah batas-batas (hukum) Allah. 
Barang sfapa yang taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya 
ke dalam surga-surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Dan itulah kemenangan yang 
agung. 

14. Dan barang siapa yang mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke daiam api neraka, dia 
kekal di dalamnya dan dia akan mendapat 
azab yang menghinakan. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


AbQur an sendiriterdiridari 114 surah. Diawafi 
dengan surah al-FStihah dan diakhin dengan 
&urah an-Mas. Surah terpenrfek terdsd dari 3 
ayat, seme Mara su rah lerpanjang berisi 286 
ayat, yaitu surah al-Baqarah. 0i dalam sebuah 
riwayat yang bersumber dari Hafeh bin Ashim 
dijelaskan bahwa jumlah total keseluruhart 
ayat Al-Qur'an adalah 6636 ayat. 

182) Menyusahkan kepada ahfi waris la lab tindakan 
tindakan seperti: (a).Mewasiatkan lebth dari sepertiga 
harta peninggalan. (b). Barwasial dengan maksud 
mengurangi harta waii&an. SekaTipun kurang dart 
sepertiga pka ada ntar mengurangi hak waris, juga 
ttdak dlperbolehkan. 































































80 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 



Dasar-dasar untuk Menetapkan Perbuotan- 
perbuatan Keji dan Hukumnya 


15. Dan para perempuan yang melakukan 
perbuatan keji 183) di antara perempuan- 
perempuan kamu, hendaklah terhadap 
mereka ada empat orang saksi di antara 
kamu (yang menyaksikannya). Apabila me¬ 
reka telah memberi kesaksian, maka ku- 
runglah mereka (perempuan itu) dalam 
rumah sampai mereka menemui ajalnya, 
atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) 
kepadanya. 184) 

16* Dan terhadap dua orang yang melakukan 
perbuatan keji di antara kamu, maka berilah 
hukuman kepada keduanya. Jika keduanya 
tobat dan memperbaiki diri, maka biarkan- 
lah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang. 

17* Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu 
hanya (pantas) bagi mereka yang melakukan 
kejahatan karena tidak mengerti, kemudian 
segera bertobat. Tobat mereka itulah yang 
diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

18. Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) 
dari mereka yang melakukan kejahatan 
hingga apabila datang ajal kepada seseorang 
di antara mereka, (barulah) dia mengatakan, 
"Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan 
tidak (pula diterima tobat) dari orang-orang 
yang meninggal sedang mereka di dalam 
kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami 
sediakan azabyang pedih. 

Cara Bergaul dengan Istri 

19. Wahai orang-orang yang beriman! 
Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan 
dengan jalan paksa 1851 dan janganlah ka¬ 
mu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang 
telah kamu berikan kepadanya, kecuali 
apabila mereka melakukan perbuatan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 
menurut cara yang patut. Jika kamu tidak 
menyukai mereka, (maka bersabarlah) 
karena boleh jadi kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan 
yang banyak padanya. 


Asbabun Nuzul ayat 19 


Dan IbnuAbbas bahwa saat itu jika seorang laki-laki 
meninggal maka waiinyai iebih berhak atas istnnya, 
Jika sebagian mereka ada yang mgm menikahi 
maka dinikahkan, jika mereka mgm wanita itu tidak 
menikah maka mereka tidak menikahkan Dengan 
demikian wall mantan suaminya Iebih berhak 
danpada keluarga wamta itu. maka turunlah ayat 
im. (HR Bukhari). 


183) Menurut sebagian besar mufasir ialah perbuatan 
zina, sedang menurut pendapatyang lain ialah segala 
perbuatan mesum seperti: zina, homoseks, dan yang 
sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid 
ialah musahaqah (lesbian). 

184) Menurut sebagian besar mufasir jalan yang lain 
itu ialah dengan turunnya An-Nur, (24) : 2, tentang 
hukum dera. 

185) Ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan pe¬ 
rempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. 
Menurut sebagian adat Arab Jahiliyah apabila 
seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau 
anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. 
Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan 
dengan orang lain yang maharnya diambil oleh 
pewaris atau dibolehkan menikah lagi. 









































































4. AN-NISA' 
(Wanita) 


81 


> 


20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu 
dengan istri yang lain, sedang kamu telah 
memberikan kepada seorang di antara me- 
reka harta yang banyak, maka janganlah 
kamu mengambil kembali sedikit pun darin- 
ya. Apakah kamu akan mengambilnya kem¬ 
bali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata? 


minan msa i 
dari wanita-wanita 


T^rj w 


kalian 

dinikahi yang 

W9 

kalian menikahi 

J& . . . 

«‘i 


x 

1 ~ ** ' 

S\£*> 



9 X 

Jki 

£ 


wa maqta(n) 

fahisyataw 

kanfl 

innahu 

salaf(a) 

qad 

ma 

ills 

dan dibenci 

perbuatan keji 

adalah 

sesungguhnya 
yanq demikian itu 

telah lalu 
(masa iahiliyah) 

sungguh 

a pa 
Vang 

kecuali 



ummahatukum 
ibu-ibu kalian 


9 l o!cilri im 


9 s # > 


‘alaikum 
atas kalian 



- > 

sabTla(n) 

{22} jalan 



>> XX 

CUOJ 

wa banStuI 
dan anak-anak 
perempuan 


*• w 


' wa khalatukum ’wa ‘ammatukum 

dan saudara-saudara dan saudara-saudara 

perempuan ibu kalian_uerem:;'uan bapak kalian 


^gerei 


i bapal 

ir 


wa akhawatukum 
dan saudara-saudara 
perempuan kalian 



wa banatukum 
dan anak-anak 
perempuan kalian 


gii 

* arda'nakum ** ’ wa ummahatukumul 

menyusui kalian yang dan ibu-ibu kalian 


nisS’ikum 
dari istri-istri kalian 


~WM~ 


HFT 

y 



> > X X 


wa banatul akhi 

dan anak-anak dari saudara 
perempuan_laki-laki 


min-ar * m/a alfhauiafi Pi im 


W 


wa ummahatu 
dan ibu-ibu 


minar ra^a'ati 
dari sepersusuan 


wrii 


V 


min nisa’ikumul fr hujurikum tail 

dari wanita-wanita kalian dalam pemeliharaan kalian yang 


wa akhawatukum 
dan saudara-saudara 
perempuan kalian 

VM — 


wa raba’ibukumul 
dan anak-anak istri kalian 



% 

wa hal3’ilu 
dan istri-istri 


CpJryL* 

falajunaha 
maka tidak ada dosa 


bainal ukhtaini 
diantara dua perempuan 



tajmau 

kalian menyatukan 
{dalam pernikahan) 


L)tj 


21. Dan bagaimana kamu akan mengam¬ 
bilnya kembali, padahal kamu telah bergaul 
satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan me- 
reka (istri-istrimu) telah mengambil perjan- 
jian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. 

Beberopa Hukum Perkawinan 

22. Dan janganlah kamu menikahi perem- 
puan-perempuan yang telah dinikahi oleh 
ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang 
telah lampau. Sungguh, perbuatan itu 
sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan se- 
buruk-buruk jalan (yang ditempuh). 


Asbabun Nuzul ayat 22 


Dan Uday bm Isabit dan seorang laki-laki Anshar 
berkata bahwa setelah Abu Qais memnggal yaitu 
Ibnu ai-Aslat yang merupakan ©rang shaieh 
dari Anshar, maka anaknya Qais memmang 
istrmya, wanita itu berkata, “Aku menganggapmu 
sebagai anak dan engkau adalah orang shaieh 
dan kaummu” Qais menyuruh agar wanita itu 
mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada 
behau. Maka wanita itu mendatangi Rasulullah dan 
berkata, “Sesungguhnya Abu Qais menmggaP 
Rasulullah menjawab, ’’Baik” Wamta itu berkata, 
’‘Sesimggulmya anaknya Qais memmangku 
dan dia adalah orang shaieh dan kaumnya dan 
aku menganggapnya sebagai anak, bagaimana 
menurutmu 2 ” Rasulullah Saw bersabda. 
“Pulanglah ke rumahmu” Maka turunlah ayat ini. 
(HR. Ibnu Hatim) 


23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu- 
ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 
saudara-saudaramu yang perempuan, sau¬ 
dara-saudara ayahmu yang perempuan, 
saudara-saudara ibumu yang perempuan, 
anak-anak perempuan dari saudara-sauda¬ 
ramu yang laki-laki, anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan, 
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara- 
saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu 
istrimu (mertua), anak-anak perempuan 
dari istrimu (anak tiri) yang dalam peme- 
liharaanmu 186 ^ dari istri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum cam- 
pur dengan istrimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (meni- 
kahinya), (dan diharamkan bagimu) istri- 
istri anak kandungmu (menantu), dan 
(diharamkan) mengumpulkan (dalam per¬ 
nikahan) dua perempuan yang bersaudara, 
kecuali yang telah terjadi pada masa lam¬ 
pau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 




U 


wa an 
dan (diharamkan 
jugal 


min aslabikum 
dari tulang rusuk kalian 


w 


rahfma(n) 
{23} Maha 

Penyayang 



Isalaf(a) qad m3 Hta 

telah lalu sungguh apa kecuali 

__ y 

Otitqjhth ^ iwu-tid siljsii Taw It,* h 

- ■ lyiAd! *1 WaJLIj Mut C «*11 

****** ir 


I 



186) Maksud ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek, 
dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan 
anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu 
perempuan dan seterusnya kebawah, demikian juga 
yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan 
"anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu," 
menurut sebagian besar ulama termasuk juga anak 
tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. 
























































24. Dan (diharamkan juga kamu meni- 
kahi) perempuan yang bersuami, kecuali 
hamba sahaya perempuan (tawanan pe- 
rang) yang kamu miliki 187) sebagai kete- 
tapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan 
bagimu selain (perempuan-perempuan) 
yang demikian itu 188) jika kamu berusaha 
dengan hartamu untuk menikahinya 
bukan untuk berzina. Maka karena kenik- 
matan yang telah kamu dapatkan dari 
mereka, berikanlah maskawinnya kepada 
mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi 
tidak mengapa jika ternyata di antara 
kamu telah saling merelakannya, setelah 
ditetapkan. 189 ^ Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana. 


Asbabun Nuzul ayat 24 


Dan Abu Said al Khudn bahwa kami mendapat 
wanita tawanan Authas dan mereka memiliki suami, 
Kami tidak suka mendekati mereka, lalu kami 
bertanya kepada Rasuhillah Saw, maka turunlah 
ayat im, dan mereka halal bagi kami. (HR Muslim) 

25. Dan barang siapa di antara kamu tidak 
mempunyai biaya untuk menikahi perem¬ 
puan merdeka yang beriman, maka (diha¬ 
lalkan menikahi perempuan) yang ber- 
iman dari hamba sahaya yang kamu miliki. 
Allah mengetahui keimananmu. Sebagian 
dari kamu adalah dari sebagian yang lain 
(sama-sama keturunan Adam Hawa), ka¬ 
rena itu nikahilah mereka dengan izin 
tuannya dan berilah mereka maskawin 
yang pantas, karena mereka adalah pe¬ 
rempuan-perempuan yang memelihara 
diri, bukan pezina dan bukan (pula) pe¬ 
rempuan yang mengambil laki-laki lain 
sebagai piaraannya. Apabila mereka 
telah berumah tangga (bersuami), tetapi 
melakukan perbuatan keji (zina), maka 
(hukuman) bagi mereka setengah dari 
apa (hukuman) perempuan-perempuan 
merdeka (yang tidak bersuami). (Kebo- 
lehan menikahi hamba sahaya) itu, ada¬ 
lah orang-orang yang takut terhadap 
kesulitan dalam menjaga diri (dari per¬ 
buatan zina). Tetapi jika kamu bersabar 
itu iebih baik bagimu. Allah Maha Peng- 
ampun, Maha Penyayang. 

26. Allah hendak menerangkan (syariat- 
Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan- 
jalan (kehidupan) orang yang sebelum 
kamu (para nabi dan orang-orang saleh) 
dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana. 


187) Perempuan-perempuan yang dimiliki yang 
suaminya tidak ikuttertawan bersamanya. Penjelasan 
selanjutnya lihat An-Nisa' (4): 3. 

188) Selain dari perempuan yang tersebut lihat An- 
Nisa’ (4): 23. 

I 189! Menambah, mengurang, atau tidak membayar 
sama sekali maskawin yang telah ditetapkan. 


ma maiakat aimanukum 
hamba sahaya perempuan 
yang kalian miliki 

W«f“ 


Wa! muh§anatu 
dan wanita-wanita yang 
bersuami 


zalikum 
yang disebutkan 
diatas 


ma wara’a 
apa yang di 
belakang [selain) 


im uia uhilla 1 ‘alaikum kit5ba!lahi 


kitabaiiahi 
(sebagai) 
ketetapan Allah 


I (is)tamta‘tum famas gaira musafiliin(a) muhsinTna 'biarrwMHurri 


(is)tamta'l 
telah kalian 
nikmati 


1 ‘alaikum 
atas kalian 




'wa la junaha 
dan tidak 
ada dosa 

w 

< , 


‘alTman 

Maha 

Mengetahu i 


fari^ahftanf 
(sebagai) suatu 
kewajiban 


fandah(ti) 

ditentukan 


gaira musafihin(a) 
bukan orang-orang yang 
(ingin) berzina 

wr 


muhsinTna 
sebagai orang-orang 
yang ingin menikah 


ujurahunna 
mahar mereka 


mim ba’dii 
setelah 


fa atuhunna 
maka berikan 
kepada mereka 


bi flmtnr&ikurrT 
dengan 

hat^harta kalian 

(1 




tara<jaitum 
kalian saling 
merelakan 


"yangkihal 

menikahi 


^-4 ft 

taulan » mingkum N *^yastati’ ’ lam Wa mai 

(secara) nafkah di antara mampu tidak aanbaran 

(biaya) 


Wa mal 
dan barang 
siapa yang 


minhunna 
dari mereka 
Ustn-istrl) 

Ca 

fima 

terhadap 

apa.yanfr 


nakim&(n| 

Maha 

hljaksana 


ma malakat aimanukum 
hamba sahaya perempuan 
yang kalian miliki 


ba'dukum 
sebagian kalian 

cv 

ujurahunna 
mahar mereka 


wa la muttakhizati 
dan bukan wanita yang 
mengambil 

- -«i 


bi Tmanikum 
tentang iman-iman 
kalian 

~»r 


wa atuhunna 
dan berilah 
mereka 

u 


' ,‘hmi i walla hi I 






"w 


ahlihinna 
tuan mereka 


gaira musafihatiw 
bukan wanita-wanita 
p-ezina 


mu'minat(i) 
yang beriman 


~W 

fangkihuhunna 
maka nikahilah 
mereka 


muhsanatil 
wanita-wanita 
merdeka 

. - *? 

' min tatayfflfluihsul 

dari pemudi-pemudi 
kalian 


muhsanatin 
(karena mereka) wanita-wanita 
yang m enjaga diri 


l* 

mtm bd'dlln) 

dari sebagian 
yang lain_ 


hH ma'riJB 
dengan cara 
yang baik 





nisfu 

setengah 


bi fahisyatin ataina 

dengan perbuatan mereka datang 
kei i (zina) (m e lakuka n) _ 


& 

uhsinna 

mereka telah men- 
jaga diri (bersuam i) 


i' hd.. 

laki-laki 
piaraan . 

























































































Surah Ke - 4 


JuzKe-5 







- 3 4 AN-NIS&' 

- N 

I at H 

6 rf,,; , 



“• nii iimh 

(Wanita) 

Jil 


< t.' s’*> 9 

oj^i 7iy&\ ^yyj 


>»>- 


o-f 4*’> .i,^ 

^ S-J-i O' ^Ji'j 

yatuba ay yurldu Waiiahu 

menerima untuk menghen- Dan 

tobat daki Allah 


yattabi’unasy 

mengikuti 


— A 1 

■*^4 _< 


wa yuriduF 
dan 

menghendaki 


ay yukhaffifa 
Dia meringankan 


YurTduilahu 

Allah 

menghendaki 


• m 1 

11^ 

•*✓ 

( a?Tma(n) 

matlan 

\’Xi 

tamtlu 

{27} 

(yang) 

sejauh-jauhnya 

(dengan) 

berpafing 

kalian 

berpaling 


an 

supaya 


syahawSti 
hawa nafsu 


x "zr mm - w 

teZTnfl Yaayyuhal dalfa(n) iqsanu wakhuliqal ) angkurr 

{28} 


orang-orang 
yang 


(bersifat) lemah 

MW 


dan 

dijadikan 


angkum 
untuk kalian 


va . a mw :- wm - ~ --- 

li ^ay 'pry \p\ 

ill.l hil H.-rF.I. * hainalri im * amiira laictiri-r 15 to'triiln 


1115 

kecuali 


bit thrill 
dengan cara 
(yang) batil 

II W l‘l 


bainakum 
diantara kalian 


amwa lakum 
harta-harta 
kalian 


la ta’kulu 
janganlah kalian 
memakan 


arifanu 

beriman 


saw f&j ‘pi yyy pspz 

’ agfusakum wa la taqtulu \ mingkurrT ‘an taradim tijaratan an takuna 


1 agfusakum 
diri kalian 
sendiri 

~wm 


a taqtulu 
dan janganlah 
kalian membunuh 


\ mingkurrT 
di antara 
kalian 


l ag taradim 
atas dasar 
suka sama suka 


tijaratan 

perniagaan 


ag takuna 
ia adaiah 


liljji {"} ll 

‘udwanaw ialika yafal Wa may rahlma(n) bikum kana Innallaha 

(dengan cara) hal itu mengerjakan dan barang {29} Maha kepada Dia sesungguhnya 

permusuhan ___ siapa yang _ Penyayang kalian Allah 


) . 7 W . 

N—iAta p\ ^ Iju 4^jjLya> (_3 


‘alallahi 
atas Allah 


Malika 

demikian 

itu 


wa kana 
dan adaiah 


nara(n) 
ke (dalam) 
neraka 


nusEThi 
kami masukkan 


fasaufa 
maka akan 


wa zulmaq 
dan aniaya 


oj-fr U JiL^==» o), VlO' t 


nukaffir ‘anhu 

akan Kami darinya 

hapus 


* r\ / 


karTm§{n) 
{31} yangterpuji 


tunhauna ma 

kalian apa 

dilarang yang 

f*17 11 

!j£-i 

mudkhalang 
(melalui) 
tempat masuk 


tajtanibO 
kalian 
menjauhi 

w*»- 

/■ 


O' 

in 

jika 


I wa nudkhilkum 
dan akan Kami 
masukkan kalian 


ft 

yasira(n) 
rcm (adaiah) 
mudah 

MW 


sayyiatikum 
kesalahan-kesalahan 
kalian 


\ angkum 
dari 
kalian 


*23 ft d !^S3*fe 


lir rijali 
bagi 
laki-laki 

Vr 


‘aia ba*d(in) 
atas sebagian 
yang lain 


ba'dakum bihl 

(kepada) sebagian dengan 

kalian nya 

. i#ll X 


faddalallahu m3 Wa la tatamannau 

Allah memberi (atas) apa dan janganlah kalian 
karunia yang berangan-angan 


£pri & sUSJb t 


(ik)tasabn(a) mimmak na^Tbum wa fin nisS'i 

mereka dari apa bagian dan bagi 

usahakan_yang wanita 


'Jr- 




(ik)tasabu 

mereka 

usahakan 


bi kulli syai'in 
dengan segala 
sesuatu 

bjsil ZJ Z. as; © £& 


MW 


mimmak 

dari 

apa yang 


na$Tbum 

bagian 


k§na 

Dia 


pioi 


I 


innallSha 

sesungguhnya 

Allah 


miq fad'ib(i) 

dari karunia-Nya 


was’aluilaha 
dan mohonlah kalian 
kepada Allah 


w§lidani tarakal mimm§ mawSliya ja'alna 

kedua meninggalkan dari apa ahli Kami 

orang tua yang waris jadikan 


' Wa likulliq 
dan masing-masing 
(laki-laki & perempuan) 


IP 

'alTma(n) 

Maha 

1 ' Mengetahui 


&§Li polls' 

* fa StQhum ' aimSnukum 


fa atQhum 
maka berilah 
mereka 


aimSnukum 
sumpah kalian 


‘aqadat 
telah mengikat 


csJ\j 

wallazTna 
dan orang-orang 
yang 


wal-aqrabun(a) 
dan kerabat 


syahtda(n) syai'lq ‘alS kulli kana innallaha 'nnsibahum 

{33} menjadisaksi sesuatu atasseqala adaiah sesungguhnya bagian 


‘aia kulli 
atas segala 


trf% 



innallaha 
sesungguhnya 
Allah 


Qalqiitffch 


IOI' 


J jTwif.T TTT 

r.iiurd srifth T.miUh 

m 

* M-** 


iY, 



27. Dan Allah hendak menerima tobatmu, 
sedang orang-orang yang mengikuti ke- 
inginannya menghendaki agar kamu ber- 
paling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). 

28. Allah hendakmemberikan keringanan 
kepadamu, 190 ^ karena manusia diciptakan 
(bersifat) lemah. 

!slam Melindungi Hak Mllik Laki-laki dan 
Perempuan 

29. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang 
berlaku atas dasar suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu mem¬ 
bunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Pe¬ 
nyayang kepadamu. 

30. Dan siapa yang berbuat demikian 
dengan cara melanggar hukum dan zalim, 
akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. 
Yang demikian itu mudah bagi Allah. 

31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa be- 
sar di antara dosa-dosa yang dilarang 
mengerjakannya, niscaya Kami hapus 
kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami 
masukkan kamu ke tempat yang mulia 
(surga). 

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap 
karunia yang telah dilebihkan Allah kepa¬ 
da sebagian kamu atas sebagian yang 
lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian da¬ 
ri apa yang mereka usahakan, dan bagi 
perempuan (pun) ada bagian dari apa 
yang mereka usahakan. Mohonlah kepa¬ 
da Allah sebagian dari karunia-Nya. Sung- 
guh, Allah Maha Mengetahui segala sesu¬ 
atu. 

33. Dan untuk masing-masing [laki-laki 
dan perempuan) Kami telah menetapkan 
para ahli waris atas apa yang ditinggalkan 
oleh kedua orang tuanya dan karib kera- 
batnya. Dan orang-orang yang kamu telah 
bersumpah setia dengan mereka, maka 
berikanlah kepada mereka bagiannya. 
Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala 
sesuatu. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Berbicara tentang kandungan ayat Al-Qur an 
secara umum, dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan mencakup tiga petnbahasan 
penting, yaitu, 

t, Akidah, seperti tauhid. kenabian, dan benta- 
berita tentang akhiratserta hari pembaiasan. 

2. Agama (syariat) dengan seiuk-beiuknya, 

3. Etika dan moral yang notabene dianggap 
sebagat pilar tegaknya agama serta puncak 
kejayaannya. 


190) Dalam syariat diperbolehkan menikahi hamba 
sahaya apabila telah cukup syarat-syaratnya. 



































































■JSM ~ ' 4. AN-NISA' 

I 84 (Wanita) 

Beberapa Peraturan Hidup Bersuami-istri 

34. Laki-faki (suami) itu pelindung bagi 
perempuan {istri), karena Allah teiah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 
sebagian yang lain (perempuan), dan ka¬ 
rena mereka (laki-laki) teiah memberikan 
nafkah dari hartanya. Maka perempuan- 
perempuan yang saleh, adalah mereka 
yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri 
ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah 
teiah menjaga (mereka). 1 91} Perempuan- 
perempuan yang kamu khawatirkan akan 
nusyuz, 192 ) hendaklah kamu beri nasihat 
kepada mereka, tinggalkanlah mereka di 
tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau 
perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka 
menaatimu, maka janganlah kamu mencari- 
cari alasan untuk menyusahkannya. Sung- 
guh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. 

35. Dan jika kamu khawatir terjadi per- 
sengketaan antara keduanya, maka kirim- 
lah seorang juru damai dari keluarga laki- 
laki dan seorang juru damai dari keluarga 
perempuan. Jika keduanya (juru damai 
itu) bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Me- 
ngetahui, Mahateliti. 

KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN 
TERHADAP SESAMA MANUSIA 

36. Dan sembahlah Allah dan janganlah 
kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah 
kepada kedua orang tua, karib kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga dekat dan tetangga jauh, 193) 
teman sejawat, ibnu sablP 94 ^ dan hamba 
sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang sombong dan 
membanggakan diri, 

37. (yaitu) orang yang kikir, dan menyu- 
ruh orang lain berbuat kikir, dan me- 
nyembunyikan karunia yang teiah di- 
berikan Allah kepadanya. Kami teiah 
menyediakan untuk orang-orang kafir 
azabyang menghinakan. 


191) Allah teiah mewajibkan kepada suami untuk 
menggauli istrinya dengan baik. 

192} Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku 
istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin 
suaminya. 

193) Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan 
dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada 
pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim. 
194} Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan 
yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk 
juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. 



‘alan nisa’i 
atas wanita 


*> an 


qawwamuna 

(adalah) 


l£2i M 

foe c'f?lih5+i i min samwSlihim anfaau VJA bimA . .i . 


Amjiiu 

feu jftpf I 

pemimpin _ , l.ifcHa fci 

W 


fa§ salihatu 
maka wanita-wanita 
yang saleh 


min amwalihim 
dari harta mereka 


aqfaqu 

mereka 

menafkahkan 




wa Wmj 

dan disebabkan atas sebaglari 

apa yang _ yang lain 


* ' 


takhafuna wal latT 

kalian dan wanita- 

khawatirkan wanita yang 


hafi?al!ah(u) 
Allah menjaga 


bima' lil gaibi 

disebabkan di waktu (suami) 
tidak ada 

w~ 


hafizatul qJnllAtur? 

yang menjaga yang taar 

diri v.ep ada Allah 


W 

- fii wahiuruhunno 


fil mad^ji'i 
dari tempat tidur 


wahjuruhunno 
dan pisahkan mereka 


fa'izuhunna 
maka nasihati mereka 


nusyuzahifijflf 

kedurhskaannya. 


• : -w 7 “ t*» 

<1 * _^ n 




£ . -- 

* > ** r s 


i T * w ^ i- 


sabila(n) ‘alaihinna 

jalan (untuk atas 

menyusahkan mereka) mereka 


fala tabgu 
maka janganlah 
kalian mencari-cari 


ata’nakum 
mereka menaati 
kalian 


fa in 

maka 

jika 


dan pukullah 
mereka 




PUi. 

syiqaqa 

perpecahan 


khiftum 

Wa in 

n 

v ■■ 

kalian 

khawatir 

dan jika 

{34} 


(fix; 


kablra(n) 
Maha Besar 


‘ali' 


te 9 

Tinqgi 


kana 

Dia 


mnall&ha 
sesunggyhnys 
Allah 


VI e. - il - V/ ‘ 

01 O&M CC 4* 


min ahlihSi 
keluarg; 
(istri) 


wa hakamam 
dari seoranc 
pendamai 


min ahlihT 
i keluargai 
(suami) 


jika dari keluarganya dari seorang dari keluarganya seorang maka utuslah 


hakamam 

seorang 

jaendamaj 


fab‘a$Ci 


aisiniftlmS 

jniarn 


Ei4- “eg. &&A 


khablra(n) ‘aliman 

Mahateliti Maha 

Mengetahui 


kana innallaha 
Dia sesungguhnya 

Allah 


bainahumS 

kepada 

keduanya 


yuwatfiqill§hu 
Allah akan 
memberi taufik 


i§lahay yurldfl . 

perdamaian keduafrya 

nienghendaki 




W I hi I 

dan kepada kedua 
orang tua 


syai’aw <1 walatusyriku Wa'budullaha 

sesuatu denganNya dan janganlah dan sembahlah 

(pun)kalian menyekutukan_Allah 


(35} 


ja\j JJQ'ij 


H 


wal 

dan tetangga 


~vr 


wal masSkTni 
dan orang-orang 
miskin 


wal yatama 
dan anak-anak 
yatim 


wa biZil qurba 
dan kepada kerabat 


hsdhdw 

berbuat 

baik 


JQt\j 


bil jambi 
sejawat 


was sahibi 
dari tenrian 


junubi 
yang jauh 


wal jaril 
dan tetangga 


zil qurba 
yang punya 
kedekatan 

—V‘f 


, is \n ihiKhi 1 innaliahn * wa m3 malakat airnSnukum wabnis sabili 


mang la yuhibbu 

orang tidak 

yang_menyukai 


innallaha 
sesungguhnya 
Allah 


wa ma malakat aimanukum 
dan hamba sahaya perempuan yang 
kalian miliki 


wabnis sabili 
dan yang dalam 
perjalanan 


---- r y jft 

X 9>>%SS ^ ^ X 


wa ya’murunan yabkhaluna AllaZTna 

dan menyuruh kikir orang-orang 

vang x 1 

- VM - 


fakhura(n) 
(dan) berbangga 
diri 


mukhtalaq 

sombong 


v.ann 

dia 


>)|> > \\ 

AiilfHK* ’ 

Stahumull^hu 
Allah berlkan 
pada mereka 








ma 

apa 


wa yaktumuna 
dan menyembunyikan 


bil bukhli 
untuk berbuat 
kikir 


pass 

manusia 

(orangjain) 



_ ** ^ lil bofiriVio vA/o a'tarlnS min •f^Hlihfl) 


muhma(n) 

{37} yang 

menghinakan 


lil kafirfna 

bagi orang-orang 
kafir 


min^lih(i) 
dari karunia-Nya 




































































wa la yu’minuna 
dan mereka 

»f 

nasi 

kepada 

manusia 

- 0 — 

ri’a’an 

(karena) 

riva' 

’ amwalahurn 
harta-harta 
mereka 

- n — 

yuqfiquna 

menginfakkan 

Wallazina 
dan orang-orang 

ifang 

^Jdak^gm 


zUi J2 

“jH 1 j A 


tasa a qarTnaq lahQ 

maka (setan) ada- (sebagai) baginya 

lah sejahat-jahat teman 


syaitanu 

setan 


yakunisy wa may 
menjadikan dan barang 
siapa yang 


’"akhirfi) 

akhir 


wa la bil yaumil 
dan tidak 
kepada hari 


billahi 

kepada 

Allah 




wa ar|Taqu 
dan mereka 
menginfakkan 


akhiri 

akhir 


wal yaumil billahi 

dan kepada 

hari Aiiah 


amanu lau 
mereka sekiranya 
beriman 


‘alaihim Wa maza qartna(n) 

bagi dan { 33 } teman 

mereka (keberatan) apa 


-- g - - -^- 

M3 yazlimu Innallaha 'alTma(n) bihim wa kanallahu razaqahumullah(u) mimma 

tidak sesungguhnya {39} Maha kepada dan Allah merezekikan dari apa 

menganiaya Allah 1 i Mengetahui mereka Allah _ kepada mereka _ yang 


xj 3 at 4* 


mil ladunhu 
dari sisi-Nya 


wa yu’ti 
dan 

memberikan 

lift 



OIJ 

wa iq zarrah(tin) mi§qala 

dan zarrah seberat 

jika (pun) 

f>» 


w —— mrwr ,w ~ ~ w 

^ j*.im t'ii # 


bi syahTdiw 
seorang 
saksi (rasul) 


ummatlm 

umat 


ming kulli 
dari tiap-tiap 



iza 

apabila 


Fakaifa 

maka 

jDayaimana_ 


V 

{40} 


'_/T 

'azTrna(n) ajran 

yang pahala 

besar 


*jSi ® 


lazlna 

orang-orang 

yang 


yawaddul 

meng- 

inginkan 


Yauma’iziy 
pada hari 
(itu) 


V 

{41} 


syahlda(n) 

sebagai 

saksi 


ala ha’ula’i 
atas mereka 
(semua) 


wa ji’nabika 
dan Kami mendatang- 
kan kamu (Muhammad) 


> V- A 'W'Stl 

eW*' I»f; dr 1 i 1 oy*j\ 


wa fa yaktumuna 
dan mereka tidak akan 
menyembunyikan 


ard(u) 

bumi 


bihimul 

dengan 

mereka 


tusawwa lau 
disama- sekiranya 
ratakan 


rasul a 
(terhadap) 
Rasul 


t> " ■" " 

I j 

wa ‘asawur kafaru 

dan orang-orang kafir 

yang mendurhakai 




\-f\ cJJi £14 


^ 1 ifx 1. 


salaia 

shalat 


13 taqrabu? 
janganlah 
kalian mendekati 


amanu 

beriman 


la±ina 

orang-orang 

yang 


Ya ayyuhal 
wahai 


IV 


{42} 


£ jA ISA 

hadisa(n) (allaha) 

sesuatu (dari) 

kejadian Allah 




aturi 

sekedar 
berlalu saja 

Aar 


ilia 

kecuali 


wa la junuban 
dan janganlah 
orangyangjunub 


ma taquluna 
apa yang kalian 
katakan 

W 


ta'lamu 
kalian 

mengetahui 


hatta 

sehingga 


sukara 
(dalam keadaan) 
mabuk 


wa aqtum 
sedangkan 
kalian 


IV mvr, «■ w^w . % 

t-*^X X \x > 4x* »|X **>4 ^ 

■!>—?- J' j' ^ Jj 3 - sfe 4- 

jS’a au 'ala safarin a u marda lkuntum wa ing tagtasilu hatta '"sabTlin 

telah atau (berada) a tau sakit kalian dan kalian sehingga jalan 

, . ■ ■ • ■ jika 


telah 

datang 

- PT 


(berada) atau 

dalam perjalanan 

oil 


kalian 

mandi (wajib) 

li 


ta - b , — . p “ f pr 

S \&4 & > /IlS 31 ^ 5Z 

ma’ari tajidu 'falam nisS’a 1 lamastumun au minal ga’iti 'mirrgkum ahadur 


% 


tajidu 
kalian 
mendapatkan 


maka wanita-wanita 
tidak 


kalian 

menyentuh 


gall 
dari tempat 
buang air 

«tr 


ahadum 
di antara seseorang 
kalian 

*• 


11 —:- - -- ««r mm v* 

'iioi ^ 

innallaha ^ wa aidTkum bi wujuhikum famsahu tayyibari ?a‘Tdaq fatayammam 


innallaha 1 wa aidTkum bi wujGhikum 

sesungguhnya dan tangan-tangan wajah-wajah 

Allah kalian kalian 


maka sapulah 


li 


tayyibari 
yang baik 
(suci) 


?a‘Tdaq 

(dengan) 

debu 


fatayammamu 
maka bertayamum- 
lah 


minal 

dari 


nasTbam 

bagian 


QtG 

diberi 


urn J $ -s- r " 

— 1 — Tl i '" ,4v ' 1 tlai lazina tara 'Alam gafura(n) 

kepada orang- kamu apakah { 43 } Maha 

orang yang perhatikan tidak 1 1 Pengampun 


,£>X x 


‘afuwwan kana 

Maha Dia 

Pemaaf 


1 <*x x »>»>x xx > x »>x ^x \^Ti 

JluJ \ \j^a> I 



aq wa yurTdQna ^alalata 

supaya dan kesesatan 

menginginkan 


er-jutmli, 
Mfmt 
k* flunmiii 



QnU|tilah 

td|»am 

t ; ■ n. -li- 


yasytarunaql kitatu 

mereka Kltab 

membeli (Tfturat) 

M rifi £ (nun fa?I« 

rvi.fdti siloh rviwil^i 1 


= -=-■ nAadd Wvifrb M 
WHI h» MudH Mum 


Mlidd r4r<j 



4. AN-NISA' 
(Wanita) 


85 




38. Dan (juga) orang-orang yang meng¬ 
infakkan hartanya karena pamer kepada 
orang lain {ingin dilihat dan dipuji), dan 
orang-orang yang tidak beriman kepada 
Allah dan kepada hari kemudian. Barang 
siapa menjadikan setan sebagai teman- 
nya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) ada- 
lah teman yang sangat jahat. 

39. Dan apa (keberatan) bagi mereka jika 
mereka beriman kepada Allah dan hari 
kemudian dan menginfakkan sebagian 
rezeki yang telah diberikan Allah kepada- 
nya? Dan Allah Maha Mengetahui keada¬ 
an mereka. 

40. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi 
seseorang walaupun sebesar zarrah , 195 > 
dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), nis- 
caya Allah akan melipatgandakannya dan 
memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya. 

41. Dan bagaimanakah (keadaan orang 
kafir nanti), jika Kami mendatangkan 
seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan 
Kami mendatangkan engkau (Muham¬ 
mad) sebagai saksi atas mereka. 

42. Pada hari itu, orang yang kafir dan 
orang yang mendurhakai Rasul (Muham¬ 
mad), berharap sekiranya mereka dirata- 
kan dengan tanah (dikubur atau hancur 
luluh menjadi tanah), padahal mereka 
tidak dapat menyembunyikan sesuatu 
kejadian apa pun dari Allah. 

KESUCIAN LAHIR DAN BATIN 

Kesucian Lahir dan Batin dalam Salat 

43. Wahai orang yang berimaniJanganlah 
kamu mendekati salat, ketika kamu dalam 
keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa 
yang kamu ucapkan, dan jangan pula 
(kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam 
keadaan junub kecuali sekadar melewati 
jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi 
junub). Adapun jika kamu sakit atau 
sedang dalam perjalanan atau sehabis 
buang air atau kamu telah menyentuh 
perempuan, 196) sedangkan kamu tidak 
mendapat air, maka bertayamumlah ka¬ 
mu dengan debu yang baik (suci); usaplah 
wajahmu dan tanganmu dengan debu 
itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha 
Pengampun 

Orang-orang yang tidak Suci Batinnya dan 
Ancaman Allah terhadap mereka 

44. Tidakkah kamu memperhatikan orang 
yang telah diberi bagian Kitab (Taurat)? 
Mereka membeli kesesatan dan mereka 
menghendaki agar kamu tersesat (me- 
nyimpang) dari jalan (yang benar). 

195) larrah adalah sesuatu yang terkecil dan teringan. 

196) Sebagian besar ulama menjelaskan arti 
menyentuh di sini adalah bersentuhan kulit, dan 
sebagian lain adalah bercampur sebagai suami istri. 




































































45. Dan Allah lebih mengetahui tentang 
musuh-musuhnnu. Cukuplah Allah menjadi 
pelindung dan cukuplah Allah menjadi pe- 
nolong (bagimu). 

46. (Yaitu) di antara orang Yahudi, yang 
mengubah perkataan dari tempat-tempat- 
nya. 19/J Dan mereka berkata, "Kami men- 
dengar, tetapi kami tidak mau menuruti- 
nya." Dan (mereka mengatakan pula), 
"Dengarlah," sedang (engkau Muhammad 
sebenarnya) tidak mendengar apa pun" 1 981 
Dan (mereka mengatakan), "Rd'/nd" 199 * de- 
ngan memutarbalikkan lidahnya dan mencela 
agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami 
mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan 
perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik 
bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah 
melaknat mereka, karena kekafiran mereka. 
Mereka tidak beriman kecuali sedikit seka I i 20 °) 

47. Wahai orang-orang yang telah diberi 
Kitab! Berimanlah kamu kepada apa yang 
telah Kami turunkan (Al-Qur'an) yang 
membenarkan Kitab yang ada pada kamu, 
sebelum Kami mengubah wajah-wajah (mu), 
lalu Kami putar ke belakang 201} atau Kami 
laknat mereka sebagaimana Kami melaknat 
orang-orang (yang berbuat maksiat) pada 
hari Sabat (sabtu). Dan ketetapan Allah pasti 
berlaku. 

48. Sesungguhnya Allah tidak akan meng- 
ampuni (dosa) karena mempersekutukan- 
Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) 
yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Siapa yang mempersekutukan 
Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa 
yang besar. 

49. Tidakkah engkau memperhatikan orang- 
orang yang menganggap dirinya suci (orang 
Yahudi dan Nasrani)? Sebenarnya Allah 
menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan 
mereka tidak dizalimi sedikit pun. 

50. Perhatikanlah, betapa mereka mengada- 
adakan kebohongan terhadap Allah? Dan 
cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang 
nyata (bagi mereka). 

51. Tidakkah engkau memperhatikan orang- 
orang yang diberi bagian dari Kitab (Taurat)? 
Mereka percaya kepada Jibt dan Tdgut, 202 ^ 
dan mengatakan kepada orang-orang kafir 
(musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih 
benar jalannya daripada orang-orang yang 
beriman. 


197) Mengubah arti, tempat atau menambah dan 
mengurangi kata-kata. 

19S) Mereka mengatakan. "Dengarlah," tetapi hati 
mereka mengatakan, "Mudah-mudahan kamu tidak 
dapat mendengarkan (tuli)" 

199) Tentang kata ra'ina sama artinya dengan unzurna 
artinya perhatikan kami Selanjutnya lihat Al-Baqarah 
(2): 104. 

200) Ada yang mengatakan kadar keimanannya yang 
tipis, dan ada yang mengatakan jumlah orangnya 
yang sedikit. 

201) Menurut kebanyakan mufasir, maksudnya ialah 
mengubah wajah mereka lalu diputar ke belakang 
sebagai penghinaan. 

202) Jibt sama dengan TogOt, ialah setan dan apa 
yang disembah selain Allah swt. 


■S A M % A J45 pa ><ie 

naslrafn) titHfthr wa katA waliyyaw billahi wa kafa bi awikum ■a'lamu Wausr*, 


nasi rain) 

iac i (sebagai) (menjadi- dan 

penblong kanf Altah cukuplah 

— . -'- w 

byjkj VlA' 


sliyyaw billahi wa kafa 
(sebagai) (menjadi- dan 

pelindung kan) Allah cukuplah 




bi awikum 
terhadap musuh- 
musuh kalian 


wa yaquluna 
dan mereka 
berkata 


‘am mswaqli'ihT 
dari tempat- 
tempatnya 


* kalima 
perkataan 
(Firman) 


# S' 


\y\i 

hadu 
Yahudi 


’a'lamu WaEShu 

lebih Ojt, 

mengetahui AFLah 

S 9 


yuharrifurial 

mereka 

mengubah 


Minai 
Ddri Otftng- 
urang 


U ucljj bLyOCj UjLc - 

lavvam wa rM'ina naira mnsma'iw wasma' wa ‘asainS sami'ii# 


bi alsinatihim 
dengan lidah 
mereka 

■ mm 


layyam 

memutar 

mutar 


wa ra'ina 
dan peliharalah 
kami 


gaira musma'iw 
tidak mendengar 


wasma' 
dan dengarlah 


wa ‘ 
dan kami 
berpaling 


aamCrtt 
kami 
iriendertgar 

mm —— 


p\j at; ^ 0 p'\ % ec; 

waqzurna wasma' wa a t a ‘ na sami'na qalu annahum wa lau fid-dln(i) wa lar-ian 

dan perhatikan- dan dan kami kami berkata bahwasanya dan da lam (urusan) dan 

lah kami 


dengarlah 


wa 
dan kami 
taat 


kami 
mendengar 


bahwasanya dan 
mereka sekiranya 

»•» 


dalam (urusan) 
agama 


'nan 
dan 

mencela 


faia yu’mlnQna ^i kufrihim la'anahumullahu wa lakil wa aqwama Nahum khairal lakflna 
maka mereka karena ' Allah melaknat akan dan lebih bagi lebih tentulah yang 

tidak beri man kekafiran m ereka mereka _tetapi _ tepat merek a baik demikian itu 

S^SS ^ , . A 9% S * £ i kC 


(35 £ fel cJ£5i ® ts 4 


nazzalnS bima aminu kitaba iltul 

Kami kepada berimanlah Kitab diberi 

turunkan apa yang_ kalian (Ahlul Kitab)_ 


laZTna 

orang-orang 
yang 

V<l 


Y3 ayyuhal 
wahai 


{46} 


qalila(n) llEft 
sedikit melaljtkin 


—~- mm -t*i ii *•» , mm 

.«*<-■>> ✓ s’'** \' \ \t * d> 

U.J. 

fanaruddahS wuiuhan an^atmisa n^hii ' ma'akum lima nriufadcilq# 


fanaruddahS 
lalu Kami 
putarkannya 


wujuhan 

wajah-wajah 


, -i“»*r 


an natmisa 
Kami 

mengubah 


ming qabli 
sebelumnya 


—KH« 

9 S ^ 


(Kitab yang) 
ada pada kalian 


terhadap 
apa yang 


mi^dctlqal 
(yang) membenar¬ 
kan (AIQuran) 


VS 


amruliahi wa k3na sabt(i) 

ketetapan dan pada hari 

Allah bahwasanya sabtu 


a$h5bas la'anna 

orang-orang (yang telah Kami 
berbuat maksiat) laknat 

(l ' 


S3 cr ii 


kam§ ’nal'anahum au 'ala adb5rih3 
sebagai- Kami melaknat atau kebelakangnya 
mana mereka 

nr 


A Z* Tl - vt 

OjiU ii O' 7^.2 


ma duna 
(dosa) yang 
selain 


wa yagfiru 
dan mengam- 
jum 


bihl 

dengan 

-Nya 


yusyraka 
Dia diper- 
sekutukan 


ay 

jika 


la yagfiru 
tidak akan 
mengampuni 


ii'ol 

Innallaha 

sesunguhnya 

Allah 


i9 ^yL(u> 

maf J u(4Lh) 

{47} berlaku 


<S Juu 0*5 tilla 


'a?ima(n) 
yang besar 


i^man 

dosa 


(if)tarS 
ia telah 
berbuat 


faqadif 

maka 

sungguh 


billShi 

Allah 


yusyrik 

memperse¬ 

kutukan 


wa may 
dan siapa 
yang 


yasya’(u) 

Dia 

kehendaki 


lirnay jUMlfca 

bagi orang itu 
yang(syirik) 


h XL* cr* Slri Xy O yJi J ^ 

JL maw 'anfiiftfshum vuzakkilna ilal ia±Tna tara 'Alam 


yaayfi'u may yuzakkT baltilahu 

Dia orang membersih- tetapi 

kehendaki yang kan Allah 


1 apfusahum yuzakkQna ilal ia±Tna 

diri mereka sendiri menyucikan kepada orang- 

(Yahudi & Nasrani) (mengagungkan) orang yang 


3 


tara Alam 
kamu apakah ( 43 } 
lihat tidak 1 


OJy-Ai <-3Cp jkil CjyX jXjJ 


kazib(a) 

dusta 


‘alallShil 

terhadap 

Allah 


yaftaruna 
mereka 
mengada-adakan 


kaifa Un?ur 

bagaimana perhatikanlah 


{49} 


fatlla(n) 

sedikitpun 


wa la yuzlamuna 
dan mereka 
tidak dizhalimi _ 


\j)j\ ^ • ju j'iiu Uj]_ (JOj 

nasTbam utu ilal lazlna tara Alam mublna(n) iSniam bihT 

baqian diberi kepada orang-orang kamu apakah /cm yang dosa dengannya dan 

yang lihat tidak “ 


mublna(n) '^iam biht wakafi 
rtm yang dosa dengannya dan 

nyata cukuplah - 


--— “ 

|5 c>yX&\j Z>y*A.yi 

H wa yaquluna wat taguti bi! jibti yu’minuna ^ minai kitabi 

I P J dan mereka T^gut kepada Jibt mereka dari Kitab (Taurat) 

berkata 


yu’minuna 

mereka 

beriman 


0 

® i 

{51} 

sabTla(n) 

jalan 

amanu minai Ia 2 ina 

beriman dari orang-orang 

yang 

ahda 

lebih mendapat 
petunjuk 

VI l» 

^-*>1 

8^3 3-* 

ha’uta’i 

mereka 

itu 


| -■ I[ , HjTab \W^\ 

|RSW Qalqaiali 1 r - 

wHBmk ior 


kafnru IU Is^lA® 

kafir (musyrikin kepada oran9'. 
mekah) oran9 ¥ ari ^ 



MrttirTJdi'i* 

MwtldSiliih 
IM .■<!*). 




































































f’ ' 

<< 

- HU 

(m ■ 

■w 

A 

Jbf 


{52} 

nasira(n) 

penolong 

lahQ 

bagi¬ 

nya 

tajida 

men- 

dapati 

falap 

maka tidak 
akan 


3S PcP: S3 da# 3 


yataniilahu 
Allah laknat 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


la'anahumullah(u) 
Allah laknat 
mereka 

"ST 


lazTna 
orang-orang 
yang 


Ula’ikal 

mereka 

itulah 


s n u h 

\ s ^ ^ i'T T **• ^ ^ ^ 


Am 

atau 

kah 

{53} 

naqlra(n) 

sedikitpun 

(kebaikan) 

nasa 

manusia 

la yu’tunan 
mereka tidak 
mendatantjkan 

fa i±al 
maka jika 
demikian 

minal muiki 
dari 

kekuasaan 

nasfbum 

bagian 

lahum 

bagi 

mereka 

Am 

atau 

kah 

*» , 


r 

mw 


., » 


IV 




rv' ^ i * ** * *Jt i > > ' i 7> r » ^ ^ ^ S' s' 

iSjal Jub o-\!SI oj-U^r 


>il> > ll 


> > *' 


AtaJna 

Kami 

berikan 


faqad 

maka 

sungguh 


minfadlihff) 
dari karunia-Nya 


{54} 


Cka 

•* ✓ 

'azlma(n) 
yang besar 


mulkan 

kerajaan 


WT“ 


atahumullahu 
Allah berikan 
pada mereka 


ma 

apa 

yang 


‘ala 

atas 


nasa 

(kepada) 

manusia 


yahsudunan 
mereka dengki 


~W9~ 


I* 


OC& ci$l\ '&M 

vvaatainahum wal hikmata kitaba ’ ala ibrahimal 

dan Kami berikan dan Hikmah Kitab keluarga 

kepada mereka Ibrahim 

II 


W II 


<J&j Ale- <>> f*frl3 vt a - ' a" 4 

sa'Ira(n) bi iahannama wa kafa 'anh(u) sadda mag wa minhum bihl Smana man ’ faminhum 

yang me- dengan neraka dancukuplah dari-Nya meng- (ada) orang dan diantara kepada- beri- (ada) orang maka di an- 

nyala-nyala jahanam (bagi mereka) halangl yang mereka nya man yang tara mereka 

“- H IT - 

4 , /*?\ 

\ i 00 

Ol 

Inna! 


Lo L>U UL>L) IjyaS dyJil 


na^lijat kullama nara(n) nu$lThim saufa bi ayatina kafaru 

terbakar setiap neraka kami masukkan kelak kepada ayat- kafir 

mereka avat kami 





la±Tna 

orang-orang sesungguh- {55} 
yang n>a x 


'•a-joJ-i/rn Hwa-Winul nairaha inlnrian * haHHalnahi ini 1 ii ilftHi ihi tm 




* > ) T 




'azab(a) 

azab 


liyazQqu! 
agar mereka 
merasakan 


gairaha 

selainnya 


juludan 

(dengan) 

kulit-kulit 


baddalnahum 
Kami ganti 
mereka 


juluduhum 

kulit-kulit 

mereka 




salihati 

kebajikan 


wa ‘amilus 
dan 
mengerjakan 


amanu 

beriman 


WallazTna 
sedangkan orang- 
orang yang 


\tV 

{56} 


'% ^H\ & 


~ K *'< 

U1 


abada(n) ftha 
selamanya di dalam 
nya 

- H 


khalidina 
mereka kekal 


anharu 

sungai- 

sungai 


mig tahtihal 
dari 
bawahnya 


‘azizan kana 

Maha Dia 

Perkasa 

-!•!— 

iS?> / 

sanudkhiluhum 
akan Kami 
masukkan mereka 




- Wm - inr o o' 

7aiTla{ri\ Tillan * wa niiHkhilnhnm _ i.li _i. DTWMiiim ffhR SahlifT! 


zallla(n) zillag 
yang (kedalam) 
nyaman naungan 

* y» 

61S 4^'Ji 


wa nudkhiluhum 
dan kami 
masukkan mereka 


mutahharatuw 
yang suci 


azwajum ffha 

pasangan- didalam- 
pasangan nya 


hakamtum 
kalian menetap- 
kan hukum 


wa iza 

dan 

apabila 


ila ahliha 

kepada yang berhak 
menerimanya 

n 


w ^ w , m ~m nrvTZ 

of ^51 4 ^'oi J 



amanati 

amanat 


sami am 
Maha 

mendengar 


kana innallaha bih ya'izukum ni'imma innallaha bil-'adl(i) 

Dia sesungguh- dengan- Dia ajari sebaik-baik sesungguh- dengan 
nya Allah_Nya kalian apa yang nya Allah adil 


tahkumu ar\ oftsr 
kalian me- supaya manusia 

netapkannya 

"TO 


J»1; 'Spy \ptij p\pp\ -jj\ <$k I cu 


wa'ulil rasula wa atTur atTullaha Smanu la±Tna 

dan padarasul dan taatlah taatlah kalian pada beriman orang-orang 

penguasa _ Allah _ yang 


Ya ayyuhal 
Wahai 


basira • 

{58} Maha 
Melihat 


Mi w tp’i PP 

\ kuntum ing war rasuii ilaliahi farudduhu ff syai’irj ' ianaza‘tum fa iq mingkum amn 

kalian jika dan Rasul kepada maka kem- dalam kalian maka di antara urusan 

Allah . ’ ■’ 


farudduhu 
maka kem- 
balikan ia 


ff syai’iri 
dalam 
sesuatu 


1 tanaza'tum 
kalian 
berselisih 


fa if] 
maka 
jika 


mingkum amn 

di antara urusan 

kalian 


m 


tp^'j & *pi\ /p\j p, ■$£ 


ta'wila(n) wa ahsanu khairuv/ 2a!ika 

kesudahan dan sebaik-baik lebih demikian 
baik itu 


biMhi tti'minuna 

kepada beriman 

Allah 


S2 t Mereka itulah orang-orang yang dilaknat 
Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, 
niscaya engkau tidak akan mendapatkan 
penolong baginya. 


Asbabun Nuzul ayat 51-52 


Menurut Ibnu Abbas, kedua ayat mi diturunkan 
berkenaan dengan perkataan orang-orang Quraisy 
kettka Ka’ab bin Asyraf dan Hayy bin Aikhtab dua 
tokoh Yahudi datang ke Mekah, ‘Apakah kalian 
tidak melihat orang yang berpura-pura sabai‘ dan 
terputus dari kaumnya dan menganggap lebih baik 
daripada kami^ Padahal kami menenma orang- 
orang yang beribadah haji, menjadi pelayan Ka’bah 
dan member! mereka minum, mereka berduapun 
berkata, ’Ya, kalian lebih baik danpadanya 
(Muhammad) ’ (HR. Ahmad dan Ibnu Abi Halim) 

5 3 Ataukah mereka mempunyai bagian 
dari kerajaan (kekuasaan), meskipun mereka 
tidak akan memberikan sedikit pun (kebaji¬ 
kan) kepada manusia, 

54. ataukah mereka dengki kepada manusia 
(Muhammad) karena karunia yang telah di- 
berikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami 
telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada 
keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberi¬ 
kan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) 
yang besar. 

55. Maka di antara mereka (yang dengki 
itu), ada yang beriman kepadanya dan ada 
pula yang menghalangi (manusia beriman) 
kepada-Nya. Cukuplah (bagi mereka) neraka 
Jahanam yang apinya menyala-nyala. 

56. Sungguh, orang-orang yang kafir kepada 
ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan 
ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka 
hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, 
agar mereka merasakan azab. Sungguh, 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

57. Adapun orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, kelak akan Kami 
masukkan ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka 
mempunyai pasangan-pasangan yang suci, 
dan Kami masukkan mereka ke tempat yang 
teduh lagi nyaman. 

DASAR-DASAR PEMERINTAHAN 

58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyam- 
paikan amanat kepada yang berhak mene¬ 
rimanya, dan apabila kamu menetapkan 
hukum di antara manusia hendaknya kamu 
menetapkannya dengan adil. Sungguh, 
Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran 
kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mende¬ 
ngar, Maha Melihat. 

59. Wahai orang-orang yang beriman! Ta- 
atilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 


dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) 203 ^ 
di antara kamu. Kemudian, jika kamu ber- 
beda pendapat tentang sesuatu, maka kem- 
balikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan 
Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik aki- 
batnya. 


Asbabun Nuzul ayat 59 


Dari Tbnu Abbas bahwa ayat im turun kepada 
Abdullah bin Hudzafah ketika diutus Rasulullah 
Saw. memimpm suatu pasukan (HR Bukhari) 

I 20i) Selama pemegang kekuasaan berpegang pada 
Kitab Allah dan Sunah Rasul. 



































































60. Tidakkah engkau (Muhammad) mem- 
perhatikan orang-orang yang mengaku 
bahwa mereka telah beriman kepada apa 
yang diturunkan kepadamu dan kepada 
apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi 
mereka masih menginginkan ketetapan 
hukum kepada TogOt , padahal mereka telah 
diperintahkan untuk mengingkari TogOt itu. 
Dan setan bermaksud menyesatkan mereka 
(dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. 


Asbabun Nuzulayat 60 


Dari Ibau Abbas bahwa Abu Barzah adalah seorang 
hakim yang memutuskan jika terjadi pertentangan 
pada orang Yahudi Ada orang musluti yang datang 
mengadu kepadartya, maka Allah Swt menurunkan 
ayat mi (HR. Ibnu Abi Hatrai) 


61. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Marilah (patuh) kepada apa yang diturun¬ 
kan Allah dan (patuh) kepada Rasul" (nis- 
caya) engkau (Muhammad) melihat orang 
munafik menghalangi dengan keras darimu. 

62. Maka bagaimana halnya apabila (kelak) 
musibah menimpa mereka (orang munafik) 
disebabkan perbuatan tangannya sendiri, 
kemudian mereka datang kepadamu 
(Muhammad) sambil bersumpah, "Demi 
Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki 
selain kebaikan dan kedamaian." 

63. Mereka itu adalah orang-orang yang 
(sesungguhnya) Allah mengetahui apa 
yang ada di dalam hatinya. Karena itu 
berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah 
mereka nasihat, dan katakanlah kepada 
mereka perkataan yang membekas pada 
jiwanya. 

64. Dan Kami tidak mengutus seorang rasul 
melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. 
Dan sungguh, sekiranya mereka setelah 
menzalimi dirinya 205) datang kepadamu 
(Muhammad), lalu memohon ampunan 
kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan 
ampunan untuk mereka, niscaya mereka 
mendapati Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang. 

65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak 
beriman sebelum mereka menjadikan 
engkau (Muhammad) sebagai hakim da¬ 
lam perkara yang mereka perselisihkan, 
(sehingga) kemudian tidak ada rasa kebe- 
ratan dalam hati mereka terhadap putusan 
yang engkau berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya. 


Asbabun Nuzul ayat 65 


Dan Saiamah bahwa ada seorang laki-Iaki 
keluarga Abi Saiamah yang bemama az-Zubair 
bertengkar dengan seorang laki-iaki dan mengadu 
kepada Nabi Saw Lalu Rasulullah memutuskan 
az-Zubair, laki-laki itu berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah memutuskan az-Zubair karena dia 
adalah sepupunya”, maka turunlah ayat mi. (HR. 
Ath-Thabarani) 

204) Orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad 
saw. dan kaum Muslimin. Ada yang mengatakan 
Abu Barzah seorang tukang tenung pada masa Nabi 
dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Asyraf (orang 
munafik). 

205) Berhakim kepada seiain Nabi Muhammad saw. 


— w —; 

jg\ % 1 p 

ilaika unzris bima amanu 

kepadamu diturunkan kepada beriman 

apa yang 

'annahum yaz'umuna ilal lazina 

bahwasanya mengaku kepada orang- 

mereka orang yang 

L 4 pH 

kamu apakah 

bhat tidak 

ww W mw 

ilattaguti yatahakamb ay yuriduna ming qablika uq^fla 

kepada Tagut mereka berhakim bahwa mereka hendak sebelummu diturunkai 

Uj 

wa ma 
"i dan apa 

yang 

* yugiillahum ay syaitanu 

menyesatkan untuk setan 

mereka 

- ■■ - 

1 ii \xr&> 51 \j^*\ Jsj 

wa yuridusy bth(T) yakfuru ay umiru wu qad 

dan meng- dengannya mengingkari agar mereka telah dan 

hendaki (Tagut) diperintahkan sungquh 

-—- ww -— 


an 7 alallahti mA hlA ta’alau 'lahum Oil a Wa Ini baTdafn) dal a lam 


arizalallahu 
Allah turunkan 


‘angka 

dari 

kamu 


\uL yl || Oj-Lya 


mi Ufl ta'alau 

apa kepada marilah 

yang (patuh) 

yasudduna 
mereka 
menghalangi 


'lahum qba Wa iza 
kepada dikatakan dan 

mereka apabila 


{60} 


baTda(n) 

yang 

jauh 


daisiarn 

(dengan) 

sesat 


munafiqTna 

orang-orang 

munafik 


C-ol j 

ra’aital 

(niscaya) engkau 
(Muhammad) lihat 


wa itar rasuii 
dan kepada Rasul 


bima 

disebabkan 


mustbatum 

musibah 


asabathum 

menimpa 

mereka 


apabila 


Fakaifa 
maka 

bagaimana 

u (I 


{61} 


sududa(n) 
(dengan) halangan 
yang sekuat-kuatnya 


jj. \3ijl ol 

1 aradna m biiiahi yahiifuna ja’uka 'summa aidihim qaddamat 

kecuaii (kami) tidaklah demi mereka mereka datang kemudian tangan-tangan perbuatan 

menghendaki Allah bers umpah _ kepadamu mereka 


u 


ya'lamullahu 
Allah 
mengetahui 


>A\ AJiJ 

ia Ulfikal 

>rang mereka 

g Itulah 




bllXl 

y- 

ihsiruiw 

kebaikan 


wa taufiqa(n) 
dan perdamaian 


J-4* 3 s - 9 Cfj-C'V 

ff lahum wa qul ' walzhum 1 ‘anhum fa a'rid ffqulubihim 

dalam kepada dan katakanlah dan berilah mereka dari mereka maka didalam hati 

mereka 


wa qul 1 walzhum 
dan katakanlah dan berilah mereka 
pelajaran 

VM 


‘anhum 
dari mereka 
(orang-orang munafik) 


fa a'ritf 
maka 
berpalinglah 

%# 


(fqulubihim 
didalam hati 
mereka 




m 

melainkan 


mil rasulin 
dari rasul 


ballga(n) 
yang berbekas 
(pada jiwa) 


aqfusahum 

diri mereka 
sendiri 

iff#' 

rasult. 

Rasul 


?alamu 

mereka 

menganiaya 


, 

p 4 - > ' 

' annahum 
bahwasanya 
mereka 


& 


bi'izntliah(i) 
dengan izin Allah 




lahumur 

bagi 

mereka 


wastagfara 
dan memohonkan 
ampunan 


fastagfarullaha 
maka mereka memohon 
ampunan kepada Allah 


mereka datang 
kepadamu 




9 _ "'ll * ' 


Id yu’minuna 

mereka tidak 
beriman 


Fata wa rabbika 
maka demi 
Tuhanmu 


{64} 


- - ww --- 

1 . mi. iii *Qiimm^ hain^httm 


rahima(n) 

Maha 

Penyayang 


tawwabar 
Maha Penerima 
tobat 


lawajadullSha 
tentu mereka 
mendapati Allah_ 


id voHdu 

mereka tidak 
mendapati 


summa 

kemudian 


bainahum 
di antara 
mereka 


syajara 

perselisihkan 


H 

yuhakkimQka hatlfl 

mereka menjadikan hlngg^ 

kamu (Muhammad) hakim 


LIL-A u-* 

A \ lun wi leQltimil mimmS hnraipr.l ' fr nnfnoikirm 


tasllma(ri) 
{65} penerima 
1 sepenuhnya 


wa yusallimQ 
dan mereka 
menerima 


qatfaita 

kamu 

putuskan 


minima 
terhadap 
apayang 














































































5^1,1 rfcan ^ CcT si & 

min rtt\/<^riE/t im oujit/hmli i ^nfi ■ fv^ oninfiiiri 'nlnihim 1/^tohn Ull r iki 


mir| diyarikum awikhruju arjfusakum aniqtulu alaihim katabna ann§ Wa lou 

dari kampung atau keluarlah diri kalian bunuhlah oleh kepada perintahkan jikalau Dan 

halaman kal ian kalian_ mereka_ _ Kami kalau 


OjJac-j) u J>Ud (4 r5 U 

yu'a?una fa'alu wa lau annahum minhum qalTIum ilia fa'aluhu m§ 

diperintahkan apa melaksanakan dan jikalau dari sedikit kecuali mereka tidak 

yang mereka mereka melakukannya 

'w— T*r - iw - 


*>u O' v i-r Y* '“'A' *>f ii# 'Ti>< 

-L»'J rt-» 0^-5 

* ta' 3 *«ins>hi.m Wo tasbtta(w) wa asyadda 'lahum khairal lataB ° 

' i leb" 


' la’atalnahum Wa iza! 
pasti Kami berikan dan kalau {56} 
kepada mereka demiklan 


*9' ' ,<> 

l> oil 

.____ lakana bth* 

menguatkan dan lebih bagi lebih tentulah yang dengannya 

(keimanan) mereka baik demikian itu menjadi 


* 


/■"N 

mustaqima(n) 
{68} yang lurus 


FT , . . . . -o-'J., " UUIVU 

if i'' > »*. ** ,*"1 '"'’'A* * 


u 


slratam Wa lahadainahum 
(ke) jalan dan Kami beri 

mereka petunjuk 




'azlma(w) ajran mil ladunna 

{67} yangbesar pahala dari sisi 

Kami 


(^pi® iiljUil 


war rasula yutiillaha wa may 

dan Rasul menaati dan barang 

(Muhammad) Allah siapa yang 


alaihim 

atas 

mereka 


an'amallahu 
Allah anugrahi 
nikmat 


ma'al la±Tna 
bersama orang- 
orang yang 


^ ^ ^ 

wa hasuna 
dan sebaik-baik 


wa?-salihTn(a) 
dan orang-oran^ 
yang saleh 


fa ula’ika 
maka mereka 
itu 


«v . 

T^r ^ v 4 . ^ 


wasv syuhada’i 
dan parasyuhada 


wa? ?iddTqTna 
dan para pecinta 
ke ben a ran 


) ' 

mi nan nablyyma 
dari para nabi 


M 

wa kafa minallah(i) 

dan cukuplah dari Allah 




W9 

-s %£> ^ 


fedlu 

karunia 


2 &likal 

itulah 


{69} 


raffqa(n) 

teman 


uialka 

mereka itu 



>> 


khu 2 u 
ambillah 
oleh kalian 


-- 

i 9 >'\ / ' , mi \ < i'fT & i^ » i-' 

§manu lamina Ya ayvuhal 'atTma(n) 

beriman orang-orang wanai f70) (Yang Maha) 

yang mengetahui 

«* - 


U 

blHShf 
(bergantung) 
kepada Allah 


~w — rw - w — t* - wm - mm~ 

c sa as 3’ ^ Ki' i *<? ^ 

layubatti’ann(a) lamal mingkum Wa Inna jami'a(n) (in)ft rCi awiq 6ub3ttn faqfirQ 

sangat ber- ada orang di antara dan sesung- j 71 - l bersama-sama pergilah atau berkelompok- maka pergilah 

lambat-lambat yang kalian 

Ti 


Wa 

dan sesung- 
guhnya */■•» 


awiq 

atau berkelompok- 
kelompok 


faqfirQ 
maka pergilah 
kalian 




ma’ahum akum lam iz 'alayya an'amallahu qad qala muslbatung 
bersama aku tidak ketika atas Allah memberi sungguh berkata bencana 
mereka menjadi diriku nikmat dia 




w 


a?abatkum fa in 
menimpa maka 

kalian jika 


olS cjgj \J^m 

ka’al lavftrtfitnnnpi minailShi fartfitm * ncnhatriim Wa la*iri Syahlda(n) 

{72} menyaksikan 


ka’al layagulanna 

seakan- tentu ia (benar) 
akan mengatakan 


minall§hi 
dari Allah 


fadium 1 a?abakum 

karunia menimpa 

(kemenangan) kalian 


Wa la'in 
dan sungguh 
jika 


~ ■ ■ M CV 7 T 

»>" <S 9 " J 

jj^Vd okJ osj* fr 

fa'afuza * ma'ahum kuntu yl laitanT mawaddatuy wa bainahu 'bainakum takum han 

maka aku bersama aku wahai kiranya kasih dan di di antara ada tide 

akan menang mereka 


* y§ laitanT mawaddatuy wa bainahu 'bainakum takum ham 
wahai kiranya kasih dan di di antara ada tidak 

aku_sayang_antara nya_kalian 


@ vf ijy 


lamina 

orang-orang 

yang 


ff sabllillShil 
di jalan Allah 


Falyuq§til 
maka berperanglah 


{73} 


'a?Ima(n) fiiusan 

yang besar (dengan) 

kemenangan 


d ^ O^S JS-^T Q2\ 

Fi yuqatil wa may bil-akhirah(ti) dun-ya hayStad 

di berperang dan barang dengan dunia kehidupan 

siapa yang akhirat 



^~'T ^ v .»’<' _<• "'ll* / 


'a?ima(n) ajran nu’tThi 
| 74 | yang besar pahala Kami berikan 
1 * padanya 



fassufa 

maka 

akan 


yaglib 

menang 


au 

atau 


r/ikm'i 
r Gunndh 


8 #Qalq«la 


fayuqtal 

lalu 

terbunuh 

• • • - ' : ■ • ••; -I 


sabliitiahi 
[aJan Allah 


I BS lfj ** MrtrfrJ SIlAifi 

MiiHii W^tjilU AUt(Sd<%l| 

S Ba Bm iy . !BSi* “ ' " 


Mi*rid t* 
Mntld 



4. AN-NISA' 
(Wanita) 




66. Dan sekalipun telah Kami perintahkan 
kepada mereka, "Bunuhlah dirimu atau 
keluarlah kamu dari kampung halaman- 
mu" ternyata mereka tidak akan mela¬ 
kukannya, kecuali sebagian kecil dari 
mereka. Dan sekiranya mereka benar- 
benar melaksanakan perintah yang dibe- 
rikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka 
dan lebih menguatkan (iman mereka), 

67. dan dengan demikian, pasti Kami be¬ 
rikan kepada mereka pahala yang besar 
dari sisi Kami, 


68. dan pasti Kami tunjukan kepada 
mereka jalan yang lurus. 


69. Dan barangsiapa menaati Allah dan 
Rasul (Muhammad), maka mereka itu 
akan bersama - sama dengan orang yang 
diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para 
nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang 
yang mati syahid dan orang-orang saleh. 
Mereka itulah sebaik-baik teman. 


Asbabun Nuzul ayat 69 


Menurut Masruq, ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan para sahabat yang suatu ketika berkata 
kepada Rasulullah, ‘‘Wahai Rasulullah. kami tidak 
raau berpisah denganmu. sesungguhnya jika engkau 
mendahului katni, engkau pasti akan mendapatkan 
tempat yang lebih tinggi bersama para nabi yang 
lam, sehingga kami tidak akan dapat melihatmu 
(HR Ibnu Abi Hatim) 


70. Yang demikian itu adalah karunia 
dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha 
Mengetahui. 

TAKTIK, TUJUAN DAN ETIKA PERANG DA- 
LAM ISLAM 

Keharusan Siap Siaga terhadap Musuh 

71. Wahai orang-orang yang beriman! Ber- 
siap-siagalah kamu, dan majulah (ke medan 
pertempuran) secara berkelompok, atau 
majulah bersama-sama (serentak). 

72. Dan sesungguhnya di antara kamu 
pasti ada orang yang sangat enggan (ke 
medan pertempuran). Lalu jika kamu 
ditimpa musibah dia berkata, "Sungguh, 
Allah telah memberikan nikmat kepadaku 
karena aku tidak ikut berperang bersama 
mereka" 

73. Dan sungguh, jika kamu mendapat 
karunia (kemenangan) dari Allah, tentu¬ 
lah dia mengatakan seakan-akan beium 
pernah ada hubungan kasih sayang antara 
kamu dengan dia, "Wahai, sekiranya aku 
bersama mereka, tentu aku akan mem- 
peroleh kemenangan yang agung (pula)" 

74. Karena itu, orang-orang yang menjual 
kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhi¬ 
rat, hendaklah berperang di jalan Allah. 
Dan siapa yang berperang di jalan Allah, 
lalu guguratau memperoleh kemenangan 
maka akan Kami berikan pahala yang 
besar kepadanya. 























































€ 


90 


4. AN-NISA' 
(Wanitaj 


75. Dan mengapa kamu tidak mau berpe- 
rang di jalan Allah dan (membela) orang 
yang lemah, baik laki-laki, perempuan mau- 
pun anak-anak yang berdo’a, "Ya Tuhan 
kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Me- 
kah) yang penduduknya zalim. Berilah kami 
pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami 
penolong dari sisi-Mu" 

76. Orang-orang yang beriman, mereka 
berperang di jalan Allah, dan orang-orang 
yang kafir berperang di jalan Togut, maka 
perangilah kawan-kawan setan itu, (karena) 
sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. 

Sikap Orang-orang Munafik dalam Mengha- 
dapi Peperangan 

77. Tidakkah engkau memperhatikan orang- 
orang yang dikatakan kepada mereka, 206 ^ 
Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksa- 
nakanlah salat dan tunaikanlah zakat!" Keti- 
ka mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba 
sebagian mereka (golongan munafik) takut 
kepada manusia (musuh), seperti takutnya 
kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). 
Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa 
Engkau wajibkan berperang kepada kami? 
Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban 
berperang) kepada kami beberapa waktu 
lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini 
hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik 
bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat 
pahala turut berperang) dan kamu tidak 
akan dizalimi sedikit pun" 


Asbabun Nuzulayat 77 


Dari I turn Abbas bahwn Abdurrahman bin Atif 
dan para sahabat datang kepada Rasulullah Saw 
di Mekkah dan berkata, ” Wahai Nabi Allah, kami 
memihki kemuliaan pada saat kami musynkm, 
seteiah kami beriman kami menjadi hina” 
Rasulullah Saw. bersabda, ”Aku dipermtahkan 
untuk memberi maaf. maka janganlah membumih 
kaum lam” Seteiah mereka pmdah ke Madmah, 
mereka dipermtahkan berperang, tetapi mereka 
menoiak, maka Allah Swt menurunkan ayat mi 
(HR Ibnu Abi Hatim). 


78. Dimanapun kamu berada, kematian 
akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu 
berada di dalam benteng yang tinggi dan 
kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, 
mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah", dan 
jika mereka ditimpa suatu keburukan mereka 
mengatakan,"Ini dari engkau (Muhammad)" 
Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi 
Allah" Maka mengapa orang-orang itu 
(orang-orang munafik) hampir-hampir tidak 
memahami pembicaraan (sedikit pun)?" 

79. Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, 
adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa 
pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) 
dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muham¬ 
mad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manu¬ 
sia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. 



2061 Orang yang menampakkan dirinya beriman dan 
minta izin berperang sebelum ada perintah perang. 


__ F _... : z I! mnl mi r?_—F: r I — i. : I-ra fi tnafili iflj. .1 


minar rijali 
dari laki-laki 


wal mustad‘afFna 
dan (membela) orang-orang 
yang lemah 

war 


fi sabTlillahi 
di jalan Allah 


la tuqatiluna 
tidak mau 
berperang 


dan mengapa 
kalian 

VMMW— 


- » * is ^ t 

HJA ££ Ss'k fjeyij £ 31 : 

_IF ... . . ^ L. L. —. — .K i lAMi-ili'Vnn In i. Ilinl IIJlMrtliill ^ 


qaryati? min hazihil akhrTjna rabbanS yaquluna lazffna wal wildanil wan 

negeri dari ini keluarkanlah Ya Tuhan berkata orang-orang dan anak-anak danwanita- 

(Mekah) _ kami _ kami _, yang_ _ _ wanita 


u fes jsiibi a £$ jm 

mil ladungka tana wafai waliyya(n) milladungka la.na waj‘o .1 ahluha ;Sliim ■ I 

dari sisi-Mu bagi dan pelindung dari sisi Engkau bagi dan jadikanlah penduduknya yang 

kami_ jadikanlah _ kami _ zalim 

^ ^ 9 i ^ X 9% / > jj^|| .S9 1 

<1 tjr W 

kafaru wallazina hsabTliilah(i) yuqatiluna amanu Aliaiina nasiTarp] 

kafir dan orang- di jalan Allah berperang beriman orang-orang { 75 } penolong 


- H - VM - V9 -- -— 

"S$ h yklii '.aji i5biS 


kaidasy inna 
tipu daya (karena) se- 
sungguhnya 


' syaitan(i) auliya’asy faqatilu taguti 

setan kawan- maka Tagut 

kawan perangilah kalian 


fi sabllit 
di jalan 


yuqWrn 

berperang 


M vjt d Si SMl j $ 

' aidlyakum KuffQ ikhum qTIa Hal laiTna tara Alam daTfa(n) kana ^ syaitdnf 


tangan tahanlah kepada dikata- kepada orang- kamu tidak- 
kalian mereka kan orang yang lihat kah 

IT 


{76} 


% til ft# E \% £& 

farlqum i£a qitalu *al£fhimul kutiba falammS zakah(ta) wa atuz salata wa aqTmmj 

segolongan tiba-tiba perang atas diwajibkan maka zakat dan tunai- shalat dap 

loranq munafikl 


al^fhimul kutiba falammS zakah(ta) 

atas diwajibkan maka zakat 

mereka_seteiah 


wa atuz 
dan tunai¬ 
kanlah 

ir 


wa aqlmug 
dap 
dlrlkanhah 


lioj JLuul 

lima rabbanS wa q§lu khasy-yah(tan) asyadda au kakhasyyatil!5hi nfisa yakhsyaunan mmhupi 

mengapa Ya Tuhan dan mereka takut lebih atau seperti takut kepada manusia takut dari 

kami berkata kepada Allah (musuh) m ereKa 

.1 n vj u — 


dun-ya mSt^ud qul aartb(in) il§ a i a,in 9 akh khartan§ lauia qital(a) ‘alainal katabta 

‘ ‘ 1 ' —'--'-j H hingga - - 

waktu 


n-ya mma'ud qul qarib(in) 

dunia kesenangan katakanlah yangdekat 


Engkau tang- mengapa 
guhkan kami tidak_ 


qital(a) 

perang 




Engkau 

wajibkan 


Aina ma 
dimana {77} 
sa ja 

w~w 


fatila(n) 

sedikitpun 


wa la tu?lamuna 
dan kalian tidak 
di zalimi 


faqa Itmanit khsiru! wal akhiratu 
bertakwa bagi orang (adalah) dan 

yang lebih baik akhirat 

- M 


quIiNunl 

fadaiah) 

nsriikit 


’>• ■& * \' ** —■Yjfi - *'\\ 

ojj l-V - 4 yj 1 SSj^ds 

tusibhym vm ip musyayyadah(tin) fFburujim Ikuqtum wa lau mautu lyudrikkumul lnWW 

menimpa dan yang kokoh dalam kalian walaupun kematian akan mendapatkan kalian 

kalian jika _ benteng __ _ kalian _ berada , 


menimpa dan 

kalian jika 

- ®Ts - - - N 1* r , w . , II 

' oij 

wnm-iln c'-n/xii's’tm, ’ t. ici>il ii In min'inHUIShfil hcs'^ihT UStrtl llil 


kalian 

> 3 


yaqQlQ sayyia’tuy 

mereka bencana 

berkata 


nis&rium 

menimpa 

mereka 


wa iq 
dan jika 


min'iqdillahd) 
dari sisi Allah 


hazihT 


yaqQlQ 

mereka 

berkata 


httsanaii# 

lo>balStan 


^ ft T \Ci & r & '7^ * *. ’ 


la yakSduna 
mereka hampir- 
hampir tidak 


mm 


"qaumi hA'ijifl'li farnlli 
kaum mereka (orang- maka 
orang munafik) mengapa 

w 


min'indiHah(i) 
dari sisi Allah 




kullum qul 

semua- katakan- 
nya_lah 


min'ir|cnk(a} b44j|S 

dari sisi kamu i™ 

(Muhammad) 


A 


/ 


miq a§&baka wa m3 fa minallahi min pasanatiq 
dari menimpamu dan apa maka dari dari kebaikan 
saja yang Allah 


a$abaka M3 ^ hadlsa(n) 
menimpamu apa saja {78} pembicaraan 
yang(sedikit pun) 



013 ^ >1 & ji 


syahlda(n) billShi wa kafa rasula(n) 

{79} (sebagai) (menjadikan) dan (sebagai) 

saksi Allah cukuplah rasul 


wa arsalnaka fa min nafsik(a) ^ a Vy l 
dan Kami utus maka dari (kesalahan) kejelek a l? 
kamu dirimu sendiri 































































<&$ t3 ji js 


farna tawalla 


wa man 


Kami utus kamu maka berpaling dan Barang 
^Muhammad)tidak...siapa yang 


ata'aitah(a) 
dia telah 
menaati Allah 


faqaa 

maka 

sunqquh 


rasula 

Rasul 


yuti'ir 
menaati Barang 
siapa yang 


—»-£- ^^1^— r- / --a -—--—- -r- ‘3 

' t<\< ^ S?\ & if.*.-' » 

mm barazu fa i±§ ta'atun Wa vaauluna haffT-afnl ’ ^ 


min barazu 

dart mereka 

telah pergi 


fa its 
maka 
apabila 


ta'atuq 
(kewajiban kami 
adalah) taat 


Wa yaqtlluna 
dan mereka (munafik) 
berkata 


{80} 


hafi?a{n) 

(sebagai) 

pemelihara 


‘alaihim 
atas mereka 


JaSjUp C-Su -3^ 

vslfttlhil lA/^EI'Shii i\ naif's! I^-VT minhum Nl'ilnhim kai«/atn ‘in^ibn 


yaktubu 

menulis 


waiiahu taqul(u) gairal la£T 

dan kamu katakan (perin- selain yang 

Allah tahkan pada mereka) 


lartatum 


bayyata 


‘iqdika 


di antara segolongan mengambil sisimu 
mereka_keputusan 


Mi <jp% M& '$'$3 £ 

•uk/^iL'Tfafnl hiSli'ht wa trafS 'alnlf Sh fit tauwalfk-sil ''anhiim Pa'fariH ^ m3 


waklia(n) biilahi wa kaf5 
(sebagai) menjadikan dan 

pelindung Allah cukuplah 


'alaffah(i) wa tawakkai '‘anhum fa'arid 
kepada dan ber- dari maka 

Allah tawakallah mereka berpalinglah 


yubayyitun(a) 

mereka putuskan apa 
yang 


b-b-ji Mj^ «1>& 3 b 

lawsiaritl min 'InrfJ Uarta wa lan finr'anEsl Afnla uataHakhartinal 


lawajadu 
tentu mereka 
mendapati 


gaJnlllSiiJ 
selain Allah 


min '(rjcfi 
dari sisi 


kana wa Eau 
dan 

(Al-Qur'an) kalau 


qur'an(a) Afala yatadabbarunal 
Al-Qur'an maka apakah mereka xoi | 

tidak m emperhatikan 1 1 


Cy^cJt MM>- fyj ($) ^^£-1 £& 

"" minal amni amrum 1 ia’ahum Wa iza kaSTrafn) fikhltilafano ffhikh 


minal amni 
dari 

keamanan 

Fj 


amrum l ja’ahum Wa iza kaSTra(n) (ikhjtifafang ffhikh 

perkara telah datang dan {82} yang banyak pertentangan di 

kepada mereka apabila dalamnya 


4J31S '&> j>s \ ijWsi a>Ji ,t 


wa ila ulil 
dan kepada 


ilar rasult 
kepada Rasul 


radduhu 
mereka me- 


wa lau 
dan 


bih(t) 

dengan- 


§‘Q 
mereka 


khaufi awii 

ketakutan atau 


pernegdng 

V > 9 s S. itk 

fadluMahi wa lau la 

karunia dan kalaulah 

Allah bukan 

> 9 

rfe- 

minhum 
di antara 
mereka 

nyeranKannya Kaiau nya menyiarKan 

yastambitunahu lamina ia'alimahul 'minhum 

menyelidikinya orang-orang tentu akan di antara 

yang mengetahuinya mereka 

S 9 

'■"’'amri 

kekuasaan 

3- %£ ^ 

qalila(n) iha 

{83} sebagian kecil kecu 

1 'jdi 

syailana 

ali setan 

lat taba'tumusy warahmatuhu ' ataikitm 

tentu kalian dan rahmat-Nya atas kalian 

akan mengikuti 

*>r. . 

mu'minlnta} wa harridii 

(kepada) orang- dan kobarkanlah 

orang mukmin semangat (perang) 

% J 3&2 

nafsaka iU iatukallafu ff sablliltah(t) 

(atas) diri kamu kecuali kamu tidak dijaian Allah maka 

sendiri dibebani, berperanglah 

UL& lit 'Ji\j * 1 

ba’saw asyaddu wallahu 

kekuatan-Nya sangat dan Allah 

besar 

« Mi ut a&M*' 

kafaru lallna ba'sat ay yakuffe iMliahu 

kafir orang-orang kekuatan akan menolak semoga Allah 

yang 

i ■£ 3 siii 

lahO yakul hasanafay 

baginya menjadi yang baik 

syafa'atan yasyfa‘ May tangkfla(n) wa asyaddu 

dengan menolong barang (041 siksa-Nya dan sangat 

pertolongan siapa yang 1 s keras 

miuhS kiflum lahu 

dari (memikul) bagi- 

padanya dosa nya 

’A 

yakul 

menjadi 

- 1 " * 
Jk.. u 

sayvi'atay 
yang buruk 

W 

t ’S' Z* 9 . * ' 

AC'ULuj ij-Aj 1^5 

syafa‘ataq yasyfa* wa may minha naslbum 

dengan menolong dan barang dari bagian 

pertolongan siapa yang pada nya (pa ha la) 

i«5 " < w i m9 *£~*-* 

fahayyQ bifahiyyattri huyyTtum 

maka dengan kalian 

hormatilah ueniThormatan dihormati 

'SIS 0 tef ii'olS 

Wa US muqlta(n) syai'tm ‘ala kulli vva kAnaNihu 

dan {85} Maha kuasa sesuatu atas dan Allah 

apabila 1 1 tiau tiap 


' Su lP\' ' i \ '”*** ~'s 7' 9 '' 

haslbl(o) svai’in kuHf k§na tnrrallSha ruddQbS au minha hi ahsana 


v 

haslba(o) syai’in 

/ogt memperhi- sesuatu 

1 1 tungkan 


rudddba au minha htahsana 
Dia sesungguhnya kembalikan atau darinya dengan yang 
Allah ia lebih baik 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 


91 


B- 


80, Barang siapa yang menaati Rasul (Muham¬ 
mad}, maka sesungguhnya dia telah menaati 
Allah. Dan siapa yang berpaling (dari ketaatan 
itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu 
(Muhammad) untuk menjadi pemelihara 
mereka. 2CJ7! 

81, Dan mereka (orang-orang munafik) menga- 
takan, "(Kewajiban kami hanyalah) taat." Teta- 
pi, apabila mereka telah pergi dari sisimu 
(Muhammad), sebagian dari mereka mengatur 
siasat di malam hari (mengambil keputusan) 
lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah 
mencatat siasat yang mereka atur di malam 
hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan 
bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah 
yang menjadi pelindung. 

82, Maka tidakkah mereka menghayati (men- 
dalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu 
bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan 
banyak hal yang bertentangan di dalamnya. 

83, Dan apabila sampai kepada mereka suatu 
berita tentang keamanan ataupun ketakutan , 
mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) 
apabila mereka menyerahkannya kepada 
Rasul dan Ulil Amri 20b ' di antara mereka, ten- 
tulah orang-orang yang ingin mengetahui 
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 
(secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil 
Amri)? 09 ^ Sekiranya bukan karena karunia 
dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu 
mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di 
antara kamu). 


Asbabun Nuzul ayat 83 


Umar bin Khathtab ra berkata, “Suatu ketika, 
Rasulullah uzlah (mengasmgkan dm) dari para 
isterinya, lalu aku masuk ke da lam masjid dimana 
pada saat itu, para sahabat sedang btngung 
memikirkan para isten Rasulullah, mereka bercerita 
bahwa Rasulullah telah menceraikan para istrinya, 
Aku segera berdiri di depan pintu masjid dan 
berseru, Rasulullah tidak menceraikan para istrinya, 
kemudian turunlah ayat mi (HR.Muslim) 

Kewajiban Berpe rang dan Beberapa Etikanya 

84. Maka berperanglah engkau (Muhammad) 
di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani 
melainkan atas dirimu sendiri. 210 Kobarkanlah 
(semangat) orang-orang beriman (untuk ber- 
perang). Mudah-mudahan Allah menolak (me- 
matahkan) serangan orang-orang yang kafir 
itu. Allah sangat besar kekuatan (-Nya) dan 
sangat keras siksa(-Nya). 

85. Barang siapa yang memberi pertolongan 
dengan pertolongan yang baik, niscaya dia 
akan memperoleh bagian (pahala)nya. Dan 
barang siapa memberi pertolongan dengan 
pertolongan yang buruk, niscaya dia akan 
memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu. 

86. Dan apabila kamu dihormati dengan 
suatu (salam) penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau 
balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) 
dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan 
segala sesuatu. 


20’ 1 Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan- 
perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak 
berbuat kesalahan. 

208) Tokoh-tokoh sahabat Rasul. 

209) Menurut mufasir yang lain maksudnya ialah: kalau 
suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu 
disampaikan kepada Rasul dan Ulii Amri, tentulah Rasul 
dan Ulil Amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan 
(istimbat) dari berita itu. 

210 ) Perintah berperang itu harus dilakukan oieh Nabi 
Muhammad Saw. karena yang dibebani adalah dirinya 
sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan 
sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang 
bersama Nabi ke Badar. Maka turunlah ayat ini yang 
memerintahkan agar Nabi Muhammad saw. pergi 
berperang walaupun sendirian saja. 



















































92 


4. AN'NISA' 
(Wanita) 


87. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Dia past! 
akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat 
yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang 
lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah? 

Caro Menghadapi Orang-orang Munafik 

88. Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua 
goiongan 211 ) dalam (menghadapi) orang-orang 
munafik, padahal Allah telah mengembalikan 
mereka (kepada kekafiran), disebabkan usaha 
mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud 
memberi petunjuk kepada orang yang telah 
dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan 
sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan 
jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. 


Asbabun Nuzul ayat 88 


Dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah Saw. keluar 
berperang Uhud, temyata ada orang yang pulang 
dan keluar. Saat itu Rasulullah Saw dan parasahabat 
bersama mereka Pada waktu itu ada dua goiongan, 
satu goiongan mengatakan kita berperang, goiongan 
lainnya mengatakan tidak, karena mereka orang 
mukminm Maka Allah Swt menumnkah ayat ini. 

89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir seba- 
gaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga 
kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah 
kamu jadikan dari antara mereka sebagai 
teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah 
pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling 212 ) 
maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka 
dimanapun mereka kamu temukan, dan jangan¬ 
lah kamu jadikan seorang pun di antara mereka 
sebagai teman setia dan penolong, 

90. kecuali orang-orang yang meminta perlin- 
dungan kepada sesuatu kaum,yang antara kamu 
dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) 213 * 
atau orang yang datang kepadamu sedang hati 
mereka merasa keberatan untuk memerangi 
kamu atau memerangi kaumnya 214 ^ Sekiranya 
Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya ke- 
kuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi 
kamu, maka pastilah mereka memerangimu. 
Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak 
memerangimu serta menawarkan perdamaian 
kepadamu (menyerah) maka Allah tidak memberi 
jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) 
mereka. 

91. Kelak akan kamu dapati (golongan-golong- 
an) yang lain, yang menginginkan agar mereka 
hidup aman bersamamu dan aman (pula) ber¬ 
sama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali 
kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke 
dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membi¬ 
arkan kamu dan tidak mau menawarkan perda¬ 
maian kepadamu, serta tidak menahan tangan 
mereka (dari memerangimu), maka tawanlah 
mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu 
temui, dan merekalah orang yang Kami berikan 
kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, 
menawan dan membunuh) mereka. 



211) Goiongan orang Mukmin yang membela orang munafik 
dan goiongan orang Mukmin yang memusuhi mereka. 

212) Diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada 
Rasulullah saw. di Madinah, lalu mereka masuk Islam, kemudian 
mereka ditimpa demam Madinah, karena itu mereka kembali 
kafir lalu mereka keluar dari Madinah. Kemudian mereka 
berjumpa dengan sahabat Nabi, lalu sahabat menanyakan 
sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka 
menerangkan bahwa mereka ditimpa demam Madinah. Para 
sahabat berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil teladan 
yang baik dari Rasulullah?" Para sahabat terbagi kepada dua 
goiongan dalam hal ini. Vang sebagian berpendapat bahwa 
mereka telah menjadi munafik, sedang yang sebagian lagi 
berpendapat bahwa mereka masih Islam. Lalu turunlah 
ayat ini yang mencela kaum Muslimin, karena menjadi dua 
goiongan itu, dan memerintahkan agar orang Arab ditawan 
dan dibunuh, jika mereka tidak berhijrah ke Madinah, karena 
mereka disamakan dengan kaum musyrikin yang lain. 

213) Ayat ini menjadi dasar hukum suaka. 

214) Tidak memihak dan telah mengadakan hubungan 
dengan kaum Muslimin. 


ilayaumil *layajma‘annakum huw(a) ilia la Naha AMflhu 
pada hari sungguh Dia akan Dia kecuali tidak ada 

mengumpulkan kalian tuhan 


-pcs @3 


hadfea(n) 

(dalam) 

perkataan 


minallahi 
dari Allah 


asdaqu wa man 

(yang) lebih dan siapakah 




kasabu bima 

mereka karena 

usahakan apa yang 


arkasahum 

menjerumuskan 


< 

Ijjj 

Waddu 


lau 

\ hh * 

kalau 

mereka 

ingin 

{88} 




nr 


wallahu ?i 
dan (menjadi) du* 
Allah 


- M. 


aolDAMn 


sabtla(n) 

jalan 

(petunjuk) 


tajida falan yudlilillahu 

kamu maka tidak Allah sesatkan 

wa dapati akan 

mmwM 


lahu 

bagi- 


wa may 
dan siapa 


Allah sesatkan 


$5j\ ijyT CT bjjs2 

auliyG'a minhum fa la tattakhizu sawa'ar) fatakunGna kafaru kama takfurQna I 

pemimpin dari maka janganlah sama (dengan maka kalian mereka sebagaimana kalian kafir 

mereka kalian menjadikan mereka) _ menjadi kafir 


4&\ 


waqtuiGhum 
dan bunuhlah 
mereka 


fakhu±uhum 
maka tawanlah 
mereka 


tawallau 

mereka 

berpaling 


fair) 

maka 

jika 


fi sabllillah(i) 
di jalan Allah 


yuha jiru nattfl 

mereka hijrah sehingga 


- yjf -— —- vHF 

..1* uro livnrmiu mlnhi im u/q * Ulffl ioftl imflhl 11TI n 


wa la naslra(n) 
189} dan jangan pula (men- 
1 5 ^^iadikannya) penolong 


wa liyyaw 
pelindung 


minhum 

dari 

mereka 


wa la tattakhizu 
dan janganlah 
kalian menjadikan 


wa jattumuhum 
kalian dapati mereka di mana 

saja 


< ia’nknm mfsaaun wa boinahum bainakum ila aaumim vasiluna laZina lli 


ja’Gkum 
mereka men- atau 
datangi kalian 


mTsaqun 

(terdapat) 

perjanjian 


wa bainahum bainakum 

dan di antara di antara 
mereka kalian 


% $ 


'4 


wa lau qaumahum 

dan kaum 

kalau mereka 


yuqatilu 

memerangi 


ila qaumim 
kepada 
kaum 

M 7 


yuqatilukum 
memerangi 
kalian 


ay 

untuk 


yasiluna 

mengadakan orang-orang kecuali 

hubu ngan _ yang _ 

> 9 > > ^ / + 

sudGruhum hssiral . 

hati mereka mer4M bwst 


V/i instimkiim felam fnta7ainkum fa ini' falaoatalukum ‘alaikum * iasallatahum syaalShii E 


yuqatilGkum 
mereka me- 
merangi kalian 


falam 

maka 

tidak 


{I’Jtazalukum 
mereka mem¬ 
biarkan kalian 


fa ini 
maka 
jika 


falaqatalGkum 
maka pasti mereka 
memerangi kalian 


‘alaikum T iasallatahum sya'jUtahi* 

atas memberi kekuasaan Allah 
kalian _ kepada mereka mcngligndahi 


3 ^ {& & a j02ii #5i 

caKTisini ‘al?iihim lakinn ia'alallahu fama salama 1 ilaikumus wa akiju 


sablla(n) 

{90} jalan (untuk me- 

nawan dan membunuh) 


‘alaihim 

atas 

mereka 


lakuin 

bagi 

kalian 


ja'alallahu 
Allah menjadi 
kan 


fama 

maka 

tidaklah 


salama 

perdamaian 


1 ilaikumus wa i , 
kepada oan mereM 

kalian 


UJ(T 

imiia ma nanmahiim lua ua'mflnfi " 5iv v^’mannkiim vunduna akhanna SatiiilduflS I 


kulla ma qaumahum wa ya’manG ' ay ya’manQkum 
setiap kali kaum dan aman agar mereka aman 

mereka dari dari kalian 


yurtduna 

(yang) 

menghendaki 


akharTna 

goiongan 


SatajldGna 
kafian akan cfapatf 

VM 


- vv —- ■flr p Vm 

ilaikumus wa yulqu ya'tazilGkum lam fa il fiha urkisu ilal fitnati j 

kepada dan menge- mereka mem- tidak maka di mereka kepada fitnah 

kalian mukakan biarkan kalian jika dalamnya ter erumus diafak kin£2!41 

-. 


w#r 

\ waqtuiGhum * fakhuiuhum aidiyahum wa yakuffu saiaoia 


* > < 


haisu 
di mana 
saja 


waqtuiGhum 
dan bunuhlah 
mereka 

nr 


fakhu±Ghum 
maka tawanlah 
mereka 


* > ^ 

aidiyahum 
tangan-tangan 
mereka (dari berperang) 




wa yakuffu 
dan mereka 
menahan 




bL* blab- fp*' S3 U*>- pbDjb 

_ . . i . - ^ z ~9 1 m InUi ■ m ■ *-*. 1 In« * im c*csniffl 1 HIH 1*1 LIm 


mublna(n) 

yang 

nyata 


suljanam 

alasan 


saqiftumuhum 

k^Jlan dripfltJ 
meFeka 





































































Jps \2a^- jijj o' 9^14 

nntQio um rmn^ t.-k -, »->'•=; f >-i\ 1115 mii'min'in I.intnl-. o\y limi I'minin 


qatala wa mang 
membunuh dan barang 
sia pa yang 


khata'a(n) ilia mu’minan yaqtula ay limu’minin 

tersalah kecuali orang mukmin membunuh untuk bagi orang 
lainnya mukmin 

u -. vi .. 


kana Wa ma 
patut dan 

tidak 


aJLCj# L^y* 


musallamatun 

yang 

diserahkan 


wa diyatum 
dan membayar 
diyat 


yang 

beriman 


raqabatim 

hamba 

sahaya 


fatahrlru 
maka hendaklah 
memerdekakan 


khata’aq 

tersalah 


seorang 

mukmin 


ft % *&&& % #5 

'lolfiim ’arir nsnji/il minn nonmin kana fa inn nu yaecnHrlanfi ilia i!5 killin'! 


lakum ‘aduwwil 

bagi musuh 

kalian 


ming qaumin 
dari kaum 


<£>U== cA 


kana fa ing 

dia (yang maka 

terbunuh) jika 

— w 


ay yassaddaqu 
mereka menyede- 
kahkan Jmembebaskan) 


kana 

dia (yang 
terbunuh) 


Olj 


musallamatun 
yang diserahkan 






fadiyatum 
maka hendaklah 
mem ba^r diyat 



mu'minah(tin) 


wa bainahum 
dan diantara 
mereka 


bainakum 
di antara kalian 


mint) umiwkvi 

dari kaum 


•Lam famal mn'minahftinl ranahatim wa tahriru ila ahliht 


' lam 
tidak 


& > 


TT 


famal 
maka barang 
siapa yang 


mu'minah(tin) 
yang beriman 


raqabatim 

hamba 

sahaya 


wa tahriru 
dan hendaklah 
memerdekakan 


ila ahlihl 
kepada 
keluarganya 


v* i S o> 

^oi. 

minallah(i) 

(kepada) 

Allah 


»« 


£5 / 9^ 

taubatam 
(sebagai) 
tobat 




mutatabi'aini 

berturut-turut 


syahraini 
dua bulan 


OH 

> ZC 


’ fasiy§mu 
maka hendaklah 
berpuasa 


%> \ * z' 9 s * fTs * 

V 0*3 W W 


mu minam 
orang 
mukmin 




yaqtul 

membunuh 


Wa may 
dan barang 
siapa yang 


{92} 


1*3 



‘alTman 

Maha 

Mengetahui 

vs — 


wa kanallahu 
dan Allah 




•V — ww 

l-J^i l 


«- 'it 


wa gadiballahu 
dan Allah murka 


fma 

di dalamnya 


khalidaq 

kekal 


jahannamu 
neraka jahanam 


0^ ' * X& * A*># 




fajaza’uhu 
maka balasannya 
(adalah) 


muta'ammidaq 
dengan sengaja 




YS ayyuhal 
wahai 


{93} 


'azima(n) 
yang (sangat) besar 


‘azaban 

azab 


lahu 

baginya 


wa a‘adda 
dan Dia 
sediakan 


—. .- , ■■ GI B 

\ i i-r l i7>'\ 

3 ^ 'aL Iji4l 


wa la‘anahu ‘alaihi 

dan (Allah) atasnya 

melaknatnya 

“W 


wa la taqOiu 
dan janganlah 
kalian mengatakan 


fatabayyanu 
maka telitilah 


ff sabTlillahi 
di jalan Allah 



darabtum 
kalian pergi 
{berperang) 


f7 $ amanu 

apabila beriman 



tab tag un a 
kalian 
mencari 


—- w -- 

daJS ^ S4 

i .a. - * Dal2ma * ilsllnimi iq aina liman 


mu'mina(n) 

orang 

mukmin 


last a 
kamu 
bukan 


salami* 

(ucapan) 

salam 


itaikumus 
kepada kalian 


\'£2= 


alqa liman 

mengatakan bagi orang 

j£na. 



• €f x? 

Hukum Membunuh Seorang Mu'min 

92. Dan bagi seorang yang beriman, tidak 
patut membunuh seorang yang beriman 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak 
sengaja). Siapa yang membunuh seorang 
yang beriman karena tersalah (hendaklah) 
dia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta (membayar) tebusan 
yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika 
dia (si terbunuh) dari kaum yang memu- 
suhimu, padahal dia orang beriman, maka 
(hendaklah si pembunuh) memerdekakan 
hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia 
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar tebusan yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. barangsiapa tidak mendapatkan 
(hamba sahaya), maka hendaklah dia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut- 
turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

93. Dan barangsiapa yang membunuh 
seorang yang beriman dengan sengaja, 
maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia 
kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, 
dan melaknatnya serta menyediakan azab 
yang besar baginya. 

Berlaku Telitilah dalam Mengambil Suatu Tin- 
dakan 

94. Wahai orang-orang yang beriman! Apa¬ 
bila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 
maka telitilah (carilah keterangan) dan 
janganlah kamu mengatakan kepada orang 
yang mengucapkan "salam" kepadamu, 215 ^ 
"Kamu bukan seorang yang beriman", 
(lalu kamu membunuhnya), dengan mak- 
sud mencari harta benda kehidupan du- 
nia, padahal di sisi Allah ada harta yang 
banyak. Begitu jugalah keadaan kamu 
dahulu, lalu Allah memberikan nikmat- 
Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 


Asbabun Nuzul ayat 94 


Dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki dari Bam 
Sulaun melewati pada sahabat Dia mengembala 
karabmg, dia mengucap salam kepada mereka, para 
sahabat berkata, ”Dia tidak mengucap saiam kepada 
kita selain agar dilindimgi dan kita” Lalu mereka 
membunuhnya dan mendatangi Rasulullali Saw 
dengan kambmgnya, maka turunlah ayat mi (HR 
Bukhari) 


215) Dimaksud juga dengan orang yang 
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 

216) Orang itu belum nyata keislamannya oleh orang 
ramai, kamu pun demikian puia dahulu. 







































































€ 


Surah Ke-4 


JuzKe-5 


94 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 



v>L- ^ 


<U 




Perbedaon Antara Orang yang berjihad dan yang 
tidak Berjihad Karena uzur f dengan yang tidok 
Berjihad 

95. Tidaklah sama antara orang beriman yang 
duduk (yang tidak turut berperang) tanpa 
mempunyai uzur (halangan) dengan orang 
yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan 
jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang 
yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas 
orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang 
tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah 
menjanjikan (pahala) yang balk (surga) dan Allah 
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang 
yang duduk dengan pahala yang besar, 


Asbabun Nuzul ayat 95 


Dari al-Bara’ bahwa ketika tunm avval ayat ini 
Rasuluilah Saw memanggil Zaid dan menyuruh 
menulis ayat ini Kemudian Ibnu Uramu Maktum 
datang dan mengadu kebutaannya, maka turunlah 

ayat selanjutnya (tanpa memUiki 

udzur) (HR. Bukhari) 

96. (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, serta 
ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

Kewajiban Berhijrah di jalan Allah dan Balasannya 

97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut 
nyawanva oleh malaikat dalam keadaan menzalimi 
sendiri 2l7) mereka (para malaikat) bertanya, 
"Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami, 
orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah)" 
Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah bumi 
Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah 
(berpindah-pindah) di bumi itu?" Maka orang- 
orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan 
(Jahanam) itu seburuk-buruktempat kembali, 


Asbabun Nuzul ayat 97 


Ad-Dhahhak berkata bahwa ayat mi turun pada 
orang-orang munaftk yang mcnyeleweng dan 
Rasuluilah Saw di Mekkah Mereka keluar Mekkah 
bersama kaum niusyrikm pada perang Badar, 
sehingga ada yang terluka dan terbunuh. Ayat mi 
turun secara umum bagi yang mendukung kaum 
musyrikm padahal sanggup melakukan hijrah dan 
tidak bisa melaksanakan ajaran agama di Mekkah, 
maka dia mendlalinu dmnya sendin, melakukan hal 
yang haram. 

98. Kecuali mereka yang tertindas baik laki- 
laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak 
berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk be¬ 
rhijrah), 

99. maka mereka itu, mudah-mudahan Allah 
memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Peng¬ 
ampun. 

100. Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, 
niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini 
tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. 
Barang siapa keluar dari rumahnya dengan 
maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, 
kemudian kematian menimpanya (sebelum 
sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, 
pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Asbabun Nuzul ayat 100 


Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan 
Dharmah bin Jundub yang sudah sangat tua la 
berrnat keluax dan rumahnya untuk berhijrah 
mencan kendhaan Allah dan Rasul-Nya, la pun 
berpesan kepada keluarganya, ‘Bantulah aku 
keluar dari negeri kaum musynk ini dan antar aku 
kepada Rasuluilah, keluarganya menyanggupinya, 
namun sebelum sampai dihadapan Rasuluilah, la 
wafat di tengah perjalanan (HR. Ibnu Abx Hatim) 

Kewajiban Mengerjakan Salat dalam Keadaan 
Bagaimanapun 
101. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka 
tidaklah berdosa kamu mengqasar 21 ' salat, jika 
kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya 
orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu, 

217) Muslim Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi 
saw. sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan 
dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi 
ke Perang Badar; akhirnya diantara mereka ada yang 
terbunuh (terkena panah) dalam peperangan itu. 

21S) Menurut pendapat jumhur (umum) arti qasar di sini 
ialah shoiat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. 


SjjjbCdlj cljlj& Sjicrlil) 

^ ^ ■ _.. 1: I mlnnl mii'minTna nn'iH' inn I P Uflctainil 


wal mujahiduna 
dan orang-orang 
yang berjihad 


darari 

halangan 


gairu ulid 
tanpa 

mempunyai 


minai mu’minTna 
di antara orang-orang 
mukmin 


qa‘iduna 
orang-orang yang 
duduk(tidak berperang) 


La yastawil 
tidaklah sama 


Vi<m W aiihim muilhidma faddaiailahul wa arjfusihim bi amwalihim dijalanAIlah 


bi amwalihim 
dengan harta 
mereka 


mujahidina 
orang-orang 
yang berjihad 


faddaiailahul 
Allah melebihkan 
(derajat) 

H 


waanfusihim 
dan jiwa mereka 


bi amwalihim 
dengan harta 
mereka 


mereka _ yang perjiimu ______ WM~~ 

_ £ _ i‘ariaiishiil wa kullaw rlsrsicihftBn) sisi Q3 iciTno , . i,.- i,nr 


wa faddaiailahul 
dan Allah me- 
lebihkan (pahala) 


husna 

kebaikan 

(surga) 

Ti 


wa ‘adallahui 

Allah 
janjikan 


wa kuiiaw 
dan bagi 
masing-masing 


darajah(tan) 

derajat 

TO 


‘alal qa'idTna 
atas orang-orang 
yang duduk 


wsj antusihirri? 
dandiri 
mereka 




7Z ,f -\\Y~ 'Si*' > u 

airan ‘alal aa‘idma mmatiicfina 


wa magfirataw minhu Darajatim 

dan dari-Nya Beberapa {95} 

ampunan dera jat _ 

• — f* 


'azlma(n) 
yang besar 


ajran 

(dengan) 

p ahala 


‘alal qa'idma 
atas orang-orang 
yang duduk 


Tiujetiicfina: 
orang-orang 
?anq berjihad 


ampunan _ __ u ^ ig J aL - --- c-.— — — • J --_ — 

>> Jd: '.’Ay 1 1 & * ”5 & 

SLU\ <->$' oj. *21 >* bj** WO&J 

____ iL^ffahumni innnl rahTma(n) gafurar wa kanallahu wa fihmahftaifl 

dan Allah dan rahmat 


malffikatu 

malaikat 


fil-ard(i) 
di bumi 
(Mekah) 


tawaffahumul 

mewafatkan 

mereka 


lazma 
orang-orang 
yang 

1* 


Innal 

sesung¬ 

guhnya 


{96} 


rahima(n) 

Maha 

Penyayang 


gafurai 

Maha 

Pengampun 


nmr 


mustad'afrna 
orang-orang yang 
tertindas 

war 


it ‘4t £ Qi hS 

kunna qalu ikuqtum ffma qalu apfusihim 

kami mereka kalian bagai- mereka diri (dalam keadaan) 

berkata mana be rkata mereka m erj^maya 


_-yvicrvai.; -—--—-- 

JL f3' 

L’wahum fauia’ika fiha fatuhajiru wasi'ataq ardullahi takun aiam -&U 


ma’vvahum 

tempat 

mereka 


& 


fa ula’ika 
maka mereka 
itu 


ffha 

di 

dalamnya 


fatuhajiru 
maka berpindah- 
pindahlah kalian 


minar rijali 
dari laki-laki 



mustad‘affna 
orang-orang 
j/ang tertindas 


cl^\ Nl 



kecuali 


{97} 


maslra(n) 

tempat 

kembali 


takun alam 
keberadaan tidak mereka (ma- 
kah laikat) berkata 

- 

9 x ^ ^ 


wa sa’at 
dan seburuk-buruk 




atiiinnamjij) 

neraka 

lotianarti 


sablla(n) 

jalan (untuk 
hijrah) 


wa la yahtaduna 
dan mereka tidak 
men d apat petunjuk 


hTiataw 
(melakukan) 
daya up ay a 


la yastattuna 
mereka tidak 
mampu 


wal wildani 
dan 

anak-anak 


& 


gafura(n) ‘afuwwan 
Maha Maha 

Pengampun Pemaaf 

» .w 



anhum 

mereka 


n 

ay ya’fuwa 
akan memaafkan 


* ^ 

ugn nlit 
,an war 


dan wantta 


* 4P ^ 


‘asailahu 
semoga Allah 


Fa uia'iko 
Maka merekfl 
Itu 


- ^annpun^e^a, -_- „-- U -" 

fc.5 U ^ ¥- • 

sa'ah(tan) kasTraw muragamang " fl arqli yajid fr aabiliHShi yuhajir Waimay 

.H«n yang tempat di bumi ia di jalan Allah hijrah dan barang 

banyak 


wa sa'ah(tan) 
dan keluasan 
(rezeki) 


muragamang 

tempat 

perlindungan 

^ir 


yajid 

ia 

mendapati 


Wa may 
dan barang 
siapa yang 

'TO risr 




ip %i p &y 3 >1 d'bt &■. & 

mautu yudrik-huT su’mma wa rasulihT ilallahi muhajiran mim baitihT 

kematian menemuinya kemu- dan kepada Allah berhijrah dan rumahnya keluar danbaran 

dian 


wa rasulihT 
dan 
Rasul-Nya 


wamtiy 
dan barang 


___dia n Kasui-^^ ___^*JP-—- 

W & ¥ 

iHarahtum Wa iza rahlma(n) gafurar wa kanallahu J alallah(i) ajruhu waqa a 

dan Allah 


’darabtum 

kalian 

bepergian 




Wa iza 
dan 
apabila 


{100} 


rahlma(n) 

Maha 

Penyayang 


gafurar 

Maha 

Pe ngamp un 


'alaltah(i) 
atas Allah 


ajruhu 

pahala 

untuknya 


waqa'a 
telah 
tetap 


facjad 

maka 

sunqoujL 



i&z st to. 

minas-salati taqsuru an junahun ‘alaikum falaisa 

Harishalat kalian meng- bahwa dosa atas kalian (ada) di Dum 

qashar 


falaisa 

(ada) 

maka tidak 


{ 101 } 


J _ qashar _ __ maKa tiaaK _ 

nubTnafn) ‘aduwwam lakum kanu (SfirTna mnat kafaru >a ±ina __ f k a nmemfitnah 

kalian 


mu bin a (n) ‘aduwwam lakum 
yang nyata musuh bagi 
kalian 


yl 

frl ! 


Dl] 

















































































Surah Ke-4 


JuzKe-5 


i . T ..-I I 





4 AN-NISA' 

sir 0 ^ 

4 t m > * .v 'iM? 

(Wanita) 


idftZ 2% C 'J&\ %3 (& cX \Uj 

— ^ *'" u - —i=*- *'-jhumu 9 fa’aqamta fihim kuqta Wa£d 

ersama lalu kamu di tengah mereka kamu dan 
nereka mendirik an Ipara sahabat) Muhammad) apabila 

life Ij«A®-LJj cifet 

* npIShntohnrrt \*/ol v/^’Uhi iTi"i m's^lra minhi im 


ta’ifatum faltaqum salSta 

segolongan maka hendaklah salat 
_ (p ertama? _ berdiri 


fafyakGnu 
maka hendaklah 
mereka berada 


sajadu fa I tS 

mereka maka 

sujud _ apabjla _ 


\j^4 2 

yusallQ lam 

shalat belum 


aslihatahum 

senjata-senjata 

mereka 


wal ya’khuzu ma'aka minhum 

dan hendaklah bersamamu dart 

mereka menyandang mereka 


ukhra 
yang lain 


cJci j ^J===iJj}cja 


ta’ifatun 

segolongan 


wal ta’ti 
dan hendaklah 
datang 


miw wara’ikum 
dari(di) belakang kalian 


iaiTna waddal ' wa aslihatahum ' hi£rahum wal va’khu£G ma'aka falvusalu 


lazTna waddal ' wa aslihatahum 
orang-orang meng- dan senjata-senjata 
yang inginkan_mereka 


hterahum wal ya’khu£G ma'aka falyu§alu 

kewaspadaan dan hendaklah bersamamu maka hendaklah 
mereka mereka menyandang mereka shalat 


j) \yj& 

fairamTInna u list amti'atiki im * ‘sir siftlihsitilfum tanfi ill m3 IfiLi kafarfi 


fayamTIGna 
maka mereka 
akan menyerbu 


wa amti'atikum 
dan harta benda 
kalian 


'an aslihatikum 
dari senjata-senjata 
kalian 


tagfuluna 
kalian lengah 


lau 

sekiranya kafir 


si's*** * & Z' X * 

l/5na kilrnm Inn ‘alaiki im lua 15 iiinaha wahidahftsnl mrailcitsu*/ I ‘ff'laiklim 


kSna bikum Irvg. 

terjadi pada kalian jika 


‘alaikum 
atas kalian 


wabidah(tan) 

sekaligus 


maiiataw 1 ‘alaikum 
(dengan) atas kalian 
serbuan 

W li 



aslihatakum 
senjata-senjata kalian 


a‘Q aq 

meletakkan untuk 


■& ' ■" ' . T* 6 s < 


muhlna(n) 

{102} yang 

menghinakan 

u 


‘a±abam 

azab 


ifTkafirTna 
bagi orang- 
orang kafir 


a'adda innaliaha 

menyediakan sesuncipuhnya 




» hizrakum 


wa khuzu 


kewaspadaan dan ambilah 
kalian 


. .5 »>-£ -j 

wa qu'Gdaw 
dan duduk 


l»SS 

M ^ 

qiygmaw 
(pada saat) 
berdiri 




"X 

fa^kurullaha 
maka ingatlah Allah 


$alata 

salat 


qa<jaitumu? 
kalian menyele- 
saikan 


life 

** 

Fa i±a 
maka 
apabila 


s JlS» U " 

?alata inna? $aiah(ta) fa aqTmus 1 (it)ma’nantum fa i£a| wa‘ala junubikum 

shalat sesung- shalat maka kalian telah maka dan di atas pembaringan 


shalat sesung- 
guhnya 


maka 

dirikanlah 


kalian telah maka 
merasa aman apabila 


9 

Wa ll tahinu 

dan janganlah kalian {} 03 } 

berhati lemah 


--‘ 


mauquta(n) 
yang ditentukan 
waktunya 

n 


kitabam 
(adalah) 

suatu kewajiban 


‘alal mu’minTna 
atas orang-orang 
mukmin 


kanat 

adalah 


nr i ip a M<i 


Kama ya’lamuna 

sebagaimana menderita 

sakit 


fa innahum 
maka sesuni 
nya mere I 


ta’IamGna 
igguh- menderita 
ska sakit 


takGnu 

kalian 


in 

jika 


qaum(i) 

kaum 

(musuh) 


fibtiga’il 

dalam 

mencari 


QS 'Am c Mm t>j 




‘allman wa kanallahu 
Maha dan Allah 

Mengetahui 


la yarjun(a) 
tidak mereka 
harapkan 


rna 

apa 

V an 9 


minallahi 
dari Allah 


wa tarjuna 
dan kalian 
meng harapkan 


ta'lamun(a) 
kalian menderita 
sakit 


pa, 


l ^ 

bainan ’ iitalikuma 
di antara agar kamu 
mengadili 


bil h^qqi 
dengan 
hak 


f 

« VO f \ ^ 


kitaba 

Kitab 

(Al-Qur'an) 

~zm - 


iiaikal aqzalna i„ ( , 6 i 

kepadamu turunkan sungguh {104} 

Kami 

vs 




3c.tUJJ 

ill khilnrna 




4 .i 


ix o-dji 


kha?Tma(w) 

{105} penentanq(terhadap karena(membela) orang- 
orang yang tidak bersalah) orang yang khianat 


wa la takul 
dan janganlah 
kamu menjadi 




haklma(n) 

Maha 

bijaksana 

- (9 


arakallah(u) bima nsni 

Allah perlihatkan dengan mamJsia 

kepadamu apa yang 


95 




102* Dan apabila engkau (Muhammad) 
berada di tengah-tengah mereka (sahabat- 
mu) lalu engkau hendak melaksanakan 
salat bersama-sama mereka, maka hendak¬ 
lah segolongan dari mereka berdiri (salat) 
besertamu dan menyandang senjata mere¬ 
ka, kemudian apabila mereka (yang salat 
besertamu) sujud (telah menyempurnakan 
satu rakaat), 219 ^ maka hendaklah mereka 
pindah dari belakangmu (untuk mengha- 
dapi musuh) dan hendaklah datang golong- 
an yang lain yang belum salat, lalu mereka 
salat denganmu, 220) dan hendaklah me¬ 
reka bersiap siaga dan menyandang senja¬ 
ta mereka. Orang-orang kafir ingin agar 
kamu lengah terhadap senjatamu dan 
harta bendamu, lalu mereka menyerbu 
kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu 
meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu 
mendapat suatu kesusahan karena hujan 
atau karena kamu sakit, dan bersiapsiaga- 
lah kamu. 221J Sungguh, Allah telah menye¬ 
diakan azab yang menghinakan bagi orang- 
orang kafir itu. 

103. Selanjutnya, apabila kamu telah me- 
nyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika 
kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika 
berbaring. Kemudian, apabila kamu telah 
merasa aman, maka laksanakanlah salat 
itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu 
adalah kewajiban yang ditentukan waktu¬ 
nya atas orang-orang yang beriman. 

104. Dan janganlah kamu berhati lemah 
dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika 
kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah 
mereka pun menderita kesakitan (pula), 
sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu 
masih dapat mengharapkan dari Allah apa 
yang tidak dapat mereka harapkan. Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

KEHARUSAN MENJAGA KEBENARAN DAN 
KE ADI LAN 

Keharusan Adil dan tidak Memihak dalam Me- 
netapkan Suatu Hukum 

lOS.Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab 
(Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) mem- 
bawa kebenaran, agar engkau mengadili 
antara manusia dengan apa yang telah 
diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah 
engkau menjadi penentang (orang yang 
tidak bersalah), karena (membela) orang 
yang berkhianat, 222 * 


219) Menurut sebaqian besar mufasir bila telah selesai 
satu rakaat, maka cuselesaikan satu rakaat lagi sendiri, 
dan Nabi saw. duduk menunggu kelompok yang 
kedua. 

220) Rakaat yang Pertama, sedang rakaat kedua 
mereka selesaikan sendiri pula dan mereka 
mengakhiri salat bersama-sama Nabi saw. 

221 ) Cara salat Khauf seperti tersebut pada ayat 102 
ini ailakukan dalam keadaaan yang masih mungkin 
mengerjakannya. Apabila keaaaan memungkinkan, 
maka salat itu dikerjakan sedapat-dapatnya, 
walaupun dengan mengucapkan tasbih saja. 

222) Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan 
berhubungan dengan pencurian yang dilakukan 
Tu'mah dan dla menyembunyikan barang curian itu 
di rumah seorang Yahudi. Tu'mah tidak mengakui 
perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang 
mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diadukan 
oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi saw. dan 
mereka meminta agar Nabi saw., membela Tu'mah 
dan menghukum orang Yahudi, kendatipun mereka 
tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Tu'mah. 
Nabi saw. sendiri hampir-hampir membenarkan 
tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang 
Yahudi. 





























































96 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 



106. dan mohonlah ampun kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

107. Dan janganlah kamu berdebat (un- 
tuk membela) orang-orang yang meng- 
khianati dirinya. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang selalu 
berkhianat dan bergelimang dosa, 

108. mereka dapat bersembunyi dari 
manusia, tetapi mereka tidak dapat ber¬ 
sembunyi dari Allah, karena Allah beserta 
mereka, ketika pada suatu malam mereka 
menetapkan keputusan rahasia yang 
tidak diridai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi 
terhadap apa yang mereka kerjakan. 

109. Itulah kamu! Kamu berdebat untuk 
(membela) mereka dalam kehidupan du- 
nia ini. Tetapi siapa yang akan menen- 
tang Allah untuk (membela) mereka pada 
hari Kiamat? Atau siapakah yang menjadi 
pelindung mereka (terhadap azab Allah)? 

110. Dan barangsiapa berbuat kejahatan 
dan menganiaya dirinya, kemudian dia 
memohon ampunan kepada Allah, nisca- 
ya ia mendapati Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

111. Dan barangsiapa berbuat dosa, ma- 
ka sesungguhnya dia mengerjakannya 
untuk (kesulitan) dirinya sendiri. Dan Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

112. Dan barangsiapa berbuat kesalahan 
atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada 
orang yang tidak bersalah, maka sungguh 
dia telah memikul suatu kebohongan dan 
dosa yang nyata. 

113. Dan kalau bukan karena karunia 
Allah dan rahmat-Nya kepadamu 
(Muhammad), tentulah segolongan dari 
mereka berkeinginan keras untuk menye- 
satkanmu. Tetapi mereka hanya menye- 
satkan dirinya sendiri, dan tidak memba- 
hayakanmu sedikit pun. Dan (juga karena) 
Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) 
dan Hikmah (sunnah) kepadamu, dan te¬ 
lah mengajarkan kepadamu apa yang 
belum engkau ketahui. Karunia Allah 
yang dilimpahkan kepadamu itu sangat 
besar. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Nilai-mlai etika yang dikandung oteh Al-Qur'an 
sangatlah banyak, beberapa di arrtaranya ada- 
m sebagai berikut 
h Mitaj-niiai etika mdivltju 

2, Miiai-nilai ettka kehidupan kefuarga. 

3, Niiai-nilai etika dalam bermasyarskat 

4, Nilai-rufai etika negara. 



ki k h\ 


Pengampun 

vs 


innallaha 

sesungguhnya 


dan motion ampunJah 
h. kepada Allah 


13 yuhibbu 
tidak menyukai 


innallaha 
sesunguhnya 
Allah 


?r 

'apfusahum 
diri mereka 




yakhtanuna 

mengkhianati 




wa (3 ysstakhfbna 
dan mereka tidak(dapat) 
bersembunyi 


VS 


li 

minan nasi 

YastakhfQna 

4 \*¥ \ 

dari manusia 

mereka (dapat) 
bersembunyi 

{107} 


'anH laitnt * 
(untuk membela) 

•• .■ r ,.ng nranflyamj 


a3!ma(y) 

bergelimang 

dosa 


(sfiL 


(seialut 

ngrkhianflt 


^ . IA .vl 




mlnahqaulii) 

dari perkataan 
(keboh ongan) 


13 yanfa 
Allan tidak 
meridhai 

W VM 


ma 

apa 

yang 


yubayyitdna 
mereka menetap¬ 
kan di malam hari 


it 

ketika 


& J* s s 

r> l ** 

’ ma'ahum 
bersama 
mereka 


jAj 

wa huwa 
dan Dia 


& 


dari Allah 
(adalahl 


iMottum hS’ufa’i Ha antum mubita(n) ya’maluna bima 

kalian kalian beginilah {108} Maha mereka terhadap dan Allah 

, Kd Vu * 11 Molinnti kpriakan aoavana <adsfaht 

berdebat 


Ha antum 
beginilah 
kalian 


mu bib . 

Maha 

Meliputi 


ya’maluna 

mereka 

kerjakan 


bima 
terhadap 
apa yang 


,'au mat Vanhum yujadilullaha 

(pada) (untuk membela) mendebat Allah 


n a ri mereka_ __ -—i— /-■■=> -- -- 

^ 9* ^ x ’ T . ,ZSjC, 'f » j * ' aU 

d»na SS atas'mereka diSdi sia^ah Tu « 


famay 

maka barang 
siapa yang 


CiSil 

Hi in.ua fit havatid * 'arttuwn 


dun-ya 

dunia 


fit hayatid 
di kehidupan 


'Hritium 

dengan 

mereka 


yamal 

mengerjakan 


Wa may 
dan barang 
siapa yang 


W 

{109} 


wakTla(n) 

(sebagai) 

pelindung 




gafursr 

’Maha 

Pengampun 


yajidili3ha 
dia mendapati 
Allah 


yastagfiriilaha 
memohon ampunan 
kepada Allah 




&umma 

kemudian 


< ' z< 

^ i ■' 

nafsahu 

dirinya 

sendiri 

II 


e J 


\ I 


yazlim 

menganiaya 


4 - jyM 

sQ’an 

kejahatan 


S' 'aiinafJhwl yaksibuhu fa innama iSman yaksjb Wa may ra ly , !hi n| 

H (untuk kesulitan) dia menaeriakan maka sunaauh dosa mengerjakan dan barang ni0T 
dirinya sendiri 


yaksibuhu fa innama 
dia mengerjakan maka sungguh 
hanyalan 


Wa may 
dan barang 
siapa yang 


{ 110 } 


rahimafnj 

Ma ha 

Penyayang 


viiiinyu i -/ ^^ ^-— 

» -V*V ~ Vi “ T . 1 v A, 

**' .. ‘pITmsn wa k.flnriliBllU 

{ 111 } 


atau 


khatfatan 

kesalahan 


yaksib 
mengerjakan 


Wa may 
dan barang 
siapa yang 


haklma(n) 
Maha 
bijaksana 


‘alTman 

Maha 

Mengetahui 


w.-{ kSnalKShti 
dan Allah 


. mubln^n) wa iSmam buht3naw «h^m,i« fenadih ban an 


a 




Wa l au ia 
dan sekira- /i n 21 
nya tidak 11 

i« 


yang 

nyata 



dan dosa 


ke¬ 
bohongan 


Ss. 

ta’ifatum 

segolongan 


(ih)tamala 
ia menang- 
gung 


bihl yatml iummn 
a lem 


feqadih ban an u»« : ■ 

maka orang yang dengan- ialempar- kemu- 

sungguh tidak bersalah n ya kan dian 


iahammat 

tentulah 

bermaksud 

HIV 


wa rahmaluhu 
dan 

rahmat-Nya 


•• 

‘alaika 

atasmu 

(Muhammad) 



<uU, e 

yedurninaka wa m3 \ afrisahum «» yu^ittuna wa m3 lint ^^“satkan 1 

mereka memudaratkan dan diri mereka melain- mereka tinlkyah kamu 

kamu tidaklah sendiri kan menyesatkan tidaklah _— u 



dx& 5^.15 M t£p> 

wa allamaka wal hikmata kitaba ‘alaikal wa anzalailahu min | 

darmebgalarkanmb dan Hikmah Kitab atasmu dan Allah sedikitpun 


wai hikmata 
dan Hikmah 
(Sunnah) 


kit3ba 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


wa aqzalailahu 
dan Allah 
menurunkan 


'azmiaTn) ‘alaika fadluiiahi wa kana ha'lam(u) takun 

(113} sangat besar atasmu karunia Allah dan adalah ketahui kamu 




















































































X 

t\ 

\ 

\ 

jr 

9 S 

—V 


b* 

bi $adaqatin 

amara 

man 

ilia 

dengan memberi 
sedekah 

menyuruh 

orang 

yang 

kecuali 

it \ f 

0 

& 

/ 9S 

9 s s 


min najweShum 
dari bisikan mereka 


■" fi kaSTrim 
pada kebanyakan 


tidakada 

kebaikan 


-;- n - & »» mo 

^4^ jJmj r ^U«i j' j' 


iaiikab 

demikian 


yafal 

berbuat 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


bainan-nas(i) 
di antara manusia 




i$labim 
mengadakan 
perdamaian 


ma’rufin 
berbuat kebaikan atau 


Wa may 'azima(n) ajran nu’tThi fasaufa mardStiliahi (ib)tig§’a 

dan barang {114} yang besar pahala Kami beri dia maka kelak keridhaan Allah karena mencari 


akan 


S 9 ' ) > Tt >'f if 9 ^l 9 *\ 9 * ^41 •• t 


w 


gatra 

bukan 


wa yattabi' 
dan 


huda 

petunjuk 


lahul 

bagi- 


tabayyana 

sudah 


mimba’dima 

setelah 


r&GOia 

Rasul 


'fmsyaqiqir 

menentang 


- VM 

& »• 

t r 


> _ *9 

: 'TZ' 


a a. . \'i r. 

l\'i 

.a 


wa sa’at 
dan (itu) 
seburuk-buruknya 


jahannam(a) 
(kedalam) neraka 
Jahanam 


wa nuslihT 
dan Kami 
masukkan dia 


tawalla 

dia 

kuasai 


ma 

apa 

yang 


nuwallihT 
Kami paling- 
kan dia 


mu minina 
orang-orang 
yangberiman 


sabliil 

jalan 


\ Wi ***%■ £ * 

Oj* U JaJoj ii AjC* o' ^'oi v, 


duna ma wa yagfiru bihl 
selain apa dan dengan- 

yang mengampuni Nya 


yusyraka ay la yagfiru 

(sesuatu) di- bahwa tidakakan 
persekutukan mengampuni 


Innallaha 
sesuo 


W9 


/3lah hnya * 115 * 


ma§Tra(n) 
tern pat 
kembali 


ur 


jil 4^. IP, 


balden) 
yang jauh 


dalSIam 
(dengan) 
kesesatan 

WTT 


dalla 
dia telah 
sesat 


G 


66l 


-s> Oi-J 

yad'una wa iy inasa(n) 

mereka menyembah dan berhala(yang 

tidaklah tidak bern.awa) 

TV 


faqad billahi yusyrik wa may 

maka dengan memperse- dan barang 

sungguh Allah kutukan siapa yang 

«e 


yasya'iiu) limay 

Dia bagi orang itu 
kehendaki yang (syirik) 


A 

V 


vi 

m 

kecuali 


si m '&zss 


la attakhiianna 
sungguh aku 
akan menjadikan 


wa qala 
dan dia (setan) 
berkata 

Tf 


La'anahullah(u) 
Allah telah 
melaknatnya 


^ . 9 > 9 

miq dunihT 
dari 

selain-Nya 

'v5' 


yad'una 

mereka 

menyembah 


iy 

tidaklah 


O 

{116} 


lS^"*tLl££ Vi 


{117} 


marlda(l) 
yang durhaka 


syaitanam 

setan 


ills 

kecuali 


Igtii ’M4% Zjfeoi 

am umanniyannahum 'Wa la'udillannahum mafruda(w) na?Tbam min ibadika 

dan akan aku bangkit- dan sungguh akan aku sesat- /i iqi yang ditentukan bagian dari hamba-hamba- 

kan khayalan mereka hnmoraifa/HarimnnhaH 1 * Mu 


v$ 

9A** 


dan sungguh akan aku sesat- 
kan mereka (dari yang hak) 


X, 


wa la amurannahum 
dan akan aku 
suruh mereka 




diVI 


yang ditentukan 

wr 


an ams 
binatang 
ternak 



.jlAs 


7m 7 

waliyyam 

(sebagai) 

peiindung 




H‘ 


falayubattlkunna 
maka mereka akan 
memotong 


» ^ X ^ i l _" 


'wa la amurannahum 
dan akan aku suruh 
mereka 

v* 


syaitana 

setan 


o 

{119} 


“7 — rw _ 

1 I 1 J Hr 


yattakhizisy wa may khalqallah(i) 

menjadikan dan barang ciptaan Allah 

siapa yang 


falayugayyirunna 
maka mereka akan 
mengubah 


mublna(n) 
yang nyata 


khusranam 

(dengan) 

kerugian 


khasira 

ia 

telah rugi 


faqad 

maka 

sungguh 


9 > v * 

miq dunillahi 
dari selain Allah 


* w* I 

v> 

{120} 


mw 

* > * 


itt'i eiraitrinil ’ thi trv»l IC\/ m3 in tmnnnThim Ya’idllhfim 


gurura(n) 

tipuan 

(belaka) 


ilia syaiianu ’ ya'iduhumusy wa ma vva yumannThim Ya’iduhum 

kecuali setan menjanjikan dan dan membangkitkan dia (setan) men- 

pada mereka tidaklah khayalan mereka janjikan mereka 


^ ^ s 9 > y 




,;u 


Vt/a la yajiduna 
dan mereka tidak 
akan mend a pat 


9 > 

ma’wahum 
tempat kembali 
mereka 



jahannam(u) 

(adalah)neraka 
Jahan am 

munf * .<1 

I KM l * Mi.tlii r iVf JI.'N 

‘- i,urid 

Mrti 


igji 

Ula’ika 
mereka itu 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 


97 




114. Tidak ada kebaikan dari banyak pem- 
bicaraan rahasia mereka, kecuali pembicara- 
an rahasia dari orang yang menyuruh 
(orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, 
atau mengadakan perdamaian di antara ma¬ 
nusia. Siapa yang berbuat demikian karena 
mencari keridaan Allah, maka kelak Kami 
akan memberinya pahala yang besar. 

115. Dan siapa yang menentang Rasul 
(Muhammad) setelah jelas kebenaran ba- 
ginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan 
orang-orang mukmin, Kami biarkan dia 
dalam kesesatan yang telah dilakukannya 
itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam 
neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk 
tempat kembali. 

Kejelekan Syirik dan Pengaruh Syetan 

116. Allah tidak akan mengampuni dosa 
syirik (mempersekutukan Allah dengan se¬ 
suatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang 
siapa mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh 
sekali. 

117. Yang mereka sembah selain Allah itu 
tidak lain hanyalah inasan (berhala) ,223 ^dan 
mereka tidak lain hanyalah menyembah se¬ 
tan yang durhaka, 

118. yang dilaknati Allah, dan (setan) itu 
mengatakan, "Aku pasti akan mengambil 
bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu, 224 ^ 

119. dan pasti akan kusesatkan mereka, dan 
akan kubangkitkan angan-angan kosong 
pada mereka dan akan kusuruh mereka 
memotong telinga-telinga binatang ternak, 
(lalu mereka benar-benar memotong- 
nya), 225 * dan akan aku suruh mereka meng¬ 
ubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar- 
benar mengubahnya). 226 * Barang siapa 
menjadikan setan sebagai peiindung selain 
Allah, maka sungguh, dia menderita keru¬ 
gian yang nyata. 


Asbabun Nuzul ayat 119 


Ibnu Abbas berkata “Ayat uu diturunkan karena 
kebiasaan orang Arab tafiiliyah, mengebm binatang 
peliharaannya (Ibnu Katsir) 

120. (Setan itu) memberikan janji-janji ke- 
pada mereka dan membangkitkan angan- 
angan kosong pada mereka, padahal setan 
itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada 
mereka. 


121. Mereka (yang tertipu) itu tempatnya 
di neraka jahanam dan mereka tidak akan 
mendapat tempat (lain untuk) lari darinya. 


223) Asal makna inasan ialah perempuan-perempuan. 
Patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah itu 
biasanya diberi nama-nama perempuan a!-Latta, al-Uzza 
dan Manah. Dapat iuga berarti disini orang-orang mati. 
Benda-benda yang tidak berjenis dan benda-benda yang 
lemah. 

224) pada setiap manusia ada potensi untuk berbuat 
baik dan ada potensi untuk berbuat jahat. Setan akan 
mengqunakan potensi untuk berbuat jahat dalam 
mencelakakan manusia. 


._ ,_ ipotong telinganya terlebih danulu, dan 

binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak 
boleh dipergunakan lagi, serta harus dilepas lagi. 

Mengubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah 
yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada 
yang mengartikannya dengan mengubah agama ATIah. 




























































€ 


98 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 


122. Dan orang yang beriman dan 
mengerjakan amal kebajikan, kelak akan 
Kami masukkan ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, me- 
reka kekal di dalamnya selama-lamanya. 
Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang 
lebih benar perkataannya daripada Allah? 

Pembalasan Itu Sesuai dengan Perbuatan 
Bukan Menurut Angan-angan 

123. {Pahala dari Allah) itu bukanlah 
angan-anganmu 2 ^ dan bukan (pula) 
angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa me¬ 
ngerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas 
sesuai dengan kejahatan itu, dan dia 
tidak akan mendapatkan pelindung dan 
penolong selain Allah. 

124. Dan barang siapa mengerjakan amal 
kebajikan, baik laki-laki maupun perem- 
puan sedang dia beriman, maka mereka 
itu akan masuk ke dalam surga dan me¬ 
reka tidak dizalimi sedikit pun. 

125. Dan siapakah yang lebih baik aga- 
manya daripada orang yang dengan 
ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang 
dia mengerjakan kebaikan, dan meng- 
ikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah 
telah memilih Ibrahim menjadi kesayang- 
an (-Nya). 

126. Dan milik Allah-lah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi, dan (pe- 
ngetahuan) Allah meliputi segala sesuatu. 

Keharusan Memberikan Hak-hak Orang 
yang Lemah dan Cara Menyelesaikan Kesu- 
litan Rumah Tangga 

127. Dan mereka meminta fatwa ke- 
padamu tentang perempuan. Katakanlah, 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
mereka 228) dan apa yang dibacakan 
kepadamu dalam Al-Qur'an (juga men- 
fatwakan) tentang para perempuan yatim 
yang tidak kamu berikan sesuatu (mas- 
kawin) yang ditetapkan untuk mereka, 
sedang kamu ingin menikahi mereka 229 ) 
dan (tentang) anak-anak yang masih di- 
pandang lemah. Dan (Allah menyuruh 
kamu) agar mengurus anak-anak yatim 
secara adil. Dan kebajikan apa pun yang 
kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Ma- 
ha Mengetahui." 



sanudkhiluhum 
kelak akan Kami 
masukkan mereka 


abadS(n) 

selamanya 


bi amaniyyikum 
dengan angan-angan 
Rosong kalian 

WT. 


salihati 

(amal) kebaikan- 
kebaikan 


54^ 


wa ‘amilu$ 
dan melakukan 


1 yu* 1 

amanii 

beriman 


anhSru 

sungai-sungai 


I „ 9 9 

bt 


3 

Waila£Tna 
Dan orang (rang 
yang 


mif) tafotihal 
dari bawahnya 


' : | ■ 
(yang) 
mengalir 


jannaiq 
(ke dalam) 


{ 122 } 


qlla(n) 

(dalam) 

perkataan 

TT 


minallahi 
dari Allah 




wa man 
dan siapakah 
yang 


haqqa(n) lyllahq 

(adalah) Allah 

benar 


I 


yuj^B 

niscaya dia 
dibalas 


suay 

kejahatan 


ya'mal 

mengerjakan 


Jil 


may 
barang 
siapa yang 


kitab(i) 

Kitab 


ahlil 

Ahli 


"‘wa la amaniyyi 

dan tidak angan- 
angan kosong 


Wa may 
dan barang 
siapa yang 




9 S S 

Wa man 
Dan 

siapakah 


/***% 

w 

{123} 


- - li -, W ^ ■*» 


wa huwa 
dan dia 
[orang itu) 


wa la naslra(n) 
dan tidak(pula) 
penolong 

U * l 

untf 

perempuan 


wa liyyaw 
pelindung 


rntn" duniliahi 
dari selain Allah 


lahu 

bagi- 

nya 


wrfla yajid 
dan dia tidak 
mendapat 


min zakarin 
dari laki-laki 




minas salihati 
dari kebaikan-kebaikan 


ya’rnaj 

mengerjakan 




{124} 


naqtra(n) 

sedikitpun 


. _ . _ ?.. _ j _ . Jl.ki .IriHHl Intl’n 


wa la yuzlamuna 
dan mereka tidak 
dianiaya 


jannata 
(ke) surga 


yadkhulunai 
akan masuk 


fa ulaika 
maka mereka 
. itu 


// v 

wattaba'a 
dan mengikuti 


£ 

muhsinuw 
orang yang 
berbuat balk 

\ro * 

<3? 


wa huwa 
dan dia 


<XSL 

** 


lillahi 

kepada 

Allah 


<. ' * ' 

wajhahu 
wajahnya 
(dengan ikhlas) 


aslama 
menyerahkan 


cs \ 

9 Ui 

mimman 
dari orang 
yang 


kha!Tla(n) ibrahima 

{125} (sebagai) Ibrahim 

kesayangan(-Nya) 


wattakhazallahu 
dan Allah 
menjadikan 




hanifa(n) 
(yang) lurus 


dTnam 
agama 
(nya) 

1 

ibrahima 

Ibrahim 


(yang) 
lebih baik 


millata 

agama 




wa kanallahu 
dan Allah 


fil-ard(i) 
(ada) di bumi 


T yuftTkum 
memberi fatwa 
kepada kalian 


yataman nisa’il 
anak-anak yatim 
perempuan 


o' 

aq tangkihuhunna 
kalian akan mengawini 
mereka 


qulillahu 

katakanlah 

Allah 


wa ma 
dan apa 
yang 






fin-nisa'(i) 

tentang 

perempuan 


Wa yastaftunaka 
dan mereka meminta 
fatwa kepada kamu 


VH; 


{126} 


LI 

tentang 


\4 & US 


til kitabi 
dalam kitab 
(Al-Qur'an) 


‘alaikum 
atas kalian 


yutia 

dibaca¬ 

kan 


wa ma 
dan apa 
yang 


fis samawati 
(ada) di langit 


meliputi 

(mengetahui) 

~w. 1 

• juS 

flhlrirta 


tentang 

mereka 


227) "Mu"di sini ada yang mengartikan dengan kaum 
Muslimin dan ada pula yang mengartikan kaum 
musyrikin. Maksudnya pahala di akhirat bukanlah 
menuruti angan-angan dan dta-cita mereka tetapi 
sesuai dengan ketentuan agama. 

228) Baca An-Nisa (4):2 dan 3 

229) Menurutadat Arabjahiliah,seorang wali berkuasa 
atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan 
berkuasa akan hartanya. Jika perempuan yatim itu 
cantik dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan 
yatim itu buruk rupanya, dihalanginya nikah dengan 
laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai 
hartanya. Kebiasaan diatas dilarang melakukannya 
oleh ayatini. 




wa targabuna 
dan kalian 
ingin 

mm 


& ^ Sr 5 


tahunna 

bagi 

mereka 


kutiba 

ditetapkan 




la tu’tunahunna 
tidak kalian memberi- 
kan pada mereka 


MaiT 

yang 



** . ^ f C sY 

wal mustad'aflna 
dan (mereka) yang lemah 


w 


' 3 UAJ Uj 




■ tafalu w/a ma bil-qist(i) | 
kalian dan apa secara adil 
kerjakan yang 

5!Sal> Ta 

M«dd Wajlb 

Ma.-ilt I A.*. * 






































































4. AN-NISA' 
(Wanita) 


JL 


99 


► 


i'radaq au 

(bersikap) atau 

tidak acuh 


TV 

Spi gij 

nusyuzan mim ba‘liha 

membuat dari suaminya 


khafat (im)ra’atun Wa inim 
takut seorang Dan 

wanita jika 


^ * \ \f T> ix * *< r> 

UJL^ 4j I 

wa uhdiratit khair(un) wa? $ulhu §ulba(n) bainahuma ay yu&lihs ‘aldff)irri§ 

dan iebih dan perdamaian (dengan) di antara untuk keduanya a tas 

diberikan baik _ (itu) _ perdamaian keduany a akan berdamai kedu anya 

aqfususy 
jiwa 

(manusia itu) 


t 

kina fa innaliaha wa tattaqu 

Dia maka sesungguhnya dan bertakwa 

Allah 


9> 9 > 

tuhsinu wa iq 

baik kalian dan jika 

berbuat 


* I ^ 

013 


, •« VM x if x 

& ■ 


5 fJji 

syuTTb(a) 

(bersifat) 

kikir 


aq ta'dilu 
kalian berbuat 


tastatT'u 
kalian dapat 


Wa lag 
dan tidak 


,\§A; 



9A^ «/ 


ta'maluna 


bima 


JOJ' 1 

mail! kutial 

kecondongan seluruh 

(dengan sepenuh) 

^jr ff 

* C 

fala tamHu 1 harastum wa lau bainan nisa’i 

maka janganlah kalian berusaha walaupun di antara istri-istri 

kalian condong sekali (berbuat adil) 

fa innallaha wa tattaqu 

maka sesungguhnya dan bertakwa 

Allah 

tuslihu wa iq kal-mu'allaqahdi) fatazaruha 

kalian berbuat dan jika seperti tergantung sehingga kalian mem- 

baik (terkatung-katunq) biarkan (istri yang lain) 

kullam yugnillahu 

(bagi) masing- Allah akan memberi 
masing kecukupan 

_i«_ 

C'Z'.'Z ft-' t \<> **' ' 

yatafarraqa Wa iy rahlma(n) gafurar kana 

keduanya dan jika fl29> Maha Maha Dia 

bercerai 1 J Penvayang Pen.jampun 

^ mj 9 

ma Wa Iillahi 

apa dan milik fl 301- 

yang Allah 

tzsi 

haklma(n) wasi'an wa kanailahu miq sa'atihd) 

Maha bijaksana Maha luas dan Allah dari keluasan-Nya 

(karunia-Nya) 

kitaba utul lazfrn 

Kitab diberi (kepada) oranc 

(suci) orang yang" 

wassainal wa laqad fil-ard(i) wa ma fis sam§wati 

1 - Kami dan (ada) di bumi dan apa (ada) di langit 

wasiatkan sungguh yang 




Ilflahr fa inna 
milik maka 
Allah sungguh 


'jj^2 51S o' 

fa inna takfuru wa iq taqullah(a) antr ' wa iyySkum ming qablikum 

maka kalian dan jika kalian bertakwa supaya dan kepada sebelum kalian 

inakar 


taqullah(a) 
kalian bertakwa 
keuada Allah 


' wa iyySkum 
dan kepada 
kalian 


{131} 




hamlda(n) ganiyyan wa kanailahu 
Maha Maha kaya dan Allah 
Terpuji 


fil-ard(i) wa ma 

(ada) di bumi dan apa 

vang 


^ ) > 


Lii j 


fis samawati 
(ada) dilangit 


ma 

apa 

yang 






waklla(n) billahi wa kafa 
{132} (sebaqai) (menjadikan) dan 

pel indung_Allah cukuplah 


fil-ard(i) wa ma 

(ada) di bumi dan apa 

yang 


ma Wa Iillahi 
apa dan milik 
yang Allah 


4&\0&J 

wa kanailahu 
dan Allah 


~wm~ 


& ^ m X \ 


bi'akharfn(a) 
dengan (umat) yang 
lain 


fis samawati 
(ada) di langit 

^ _ yqi ___ _ 

& $ 'jJZzW-A 

wa ya’ti nasu ayyuhan * yu±hibkum yasya’ ty 

dan Dia manusia hai Dia musnahkan Dia menq- jika 

datangkan 1 - 


hendaki 




Jh\oL*i V53J1 C>\J> fp otisjc- 




i \. 


yuridu kana Mang qadlra(n) aim iahka 

menghendaki dia barang {133} Maha kuasa atas demikian 
siapa yang itu 


• “\ 
9 



128. Dan jika seorang perempuan khawatir 
suaminya akan nusyuz 230j atau bersikap tidak 
acuh, maka keduanya dapat mengadakan 
perdamaian yang sebenarnya, 231J dan 
perdamaian itu Iebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya 
kikir. 232 ) Dan jika kamu memperbaiki (per- 
gaulan dengan istrimu) dan memelihara 
dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), 
maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan. 


Asbabun Nuzul ayat 128 


Dari Ibnu Abbas bahwa Saudah takut dicerai oleh 
Rasulullah Saw, dia berkata. ”Wahai Rasulullah, 
jangan ceraikan aku, jadikan hartku untuk Aisyah” 
Maka Rasulullah Saw. melakukannya, dan turunlah 
ayat mi (HR. Turmudzi) 

129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku 
adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu 
sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan 
yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

130. Dan jika keduanya bercerai, maka 
Allah akan memberi kecukupan kepada 
masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah 
Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana. 

Keharusan Bertakwa 

131. Dan milik Allah-lah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi, dan sung¬ 
guh, Kami telah memerintahkan kepada 
orang yang diberi Kitab suci sebelum kamu 
dan (juga) kepadamu agar bertakwalah 
kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar maka 
(ketahuilah), milik Allah-lah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi dan Allah 
Mahakaya, Maha Terpuji. 

132. Dan milik Allah-lah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah 
Allah sebagai Pemeliharanya. 

133. Kalau Allah menghendaki, niscaya 
dimusnahkan-Nya kamu semua wahai ma¬ 
nusia! Kemudian Dia datangkan (umat) 
yang lain (sebagai penggantimu). Dan Allah 
Mahakuasa berbuat demikian. 

134. Siapa yang menghendaki pahala di du- 
nia maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada 
pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. 


230) Lihat arti nusyuz bagi pihak lain dalam catatan 
kaki An-Nisa' (41): 34. Nusyuz dari pihak suami 
ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau 
menggauiinya dan tidak mau memberikan haknya. 
2311 Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi 
asal suaminya mau baik kembali. 

232) Tabiat manusia itu tidak mau melepaskan 
sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas 
hatinya, kendati pun demikian jika istri melepaskan 
sebagian haknya, maka boleh suami menerimanya. 


























































my 


€ 


100 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 


Keharusan Berlaku Adil 

135. Wahai orang-orang yang beriman! 
Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, walaupun terhadap 
dirimu sendiri atau terhadap ibu ba- 
pak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang 
terdakwa) kaya atau pun miskin, maka 
Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaik- 
annya). Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang 
dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 
saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti 
terhadap segala apa yang kamu kerjakan. 

136. Wahai orang-orang yang beriman! 
Tetaplah beriman kepada Allah dan Ra- 
sul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab 
(Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Ra~ 
sul-Nya, serta kitab yang diturunkan se- 
belumnya. Barang siapa ingkar kepada 
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab- 
Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, 
maka sungguh, orang itu telah tersesat 
sangatjauh. 

Beberapa Keburukon Orang Munafik 

137. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman lalu kafir, kemudian beriman (la- 
gi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah 
kekafirannya, maka Allah tidak akan meng- 
ampuni mereka, dan tidak (pula) menun- 
jukkan kepada mereka jalan (yang lurus). 

138. Kabarkanlah kepada orang-orang 
munafik bahwa mereka akan mendapat 
siksaanyang pedih, 

139. (yaitu) orang-orang yang menjadi 
kan orang-orang kafir sebagai pemimpin 
dengan meninggalkan orang-orang muk- 
min. Apakah mereka mencari kekuatan 
di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa 
semua kekuatan itu milik Allah. 

140. Dan sungguh, Allah telah menurun 
kan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al 
Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar 
ayat-ayat Allah di ingkari dan diperolok- 
olokkan (oleh orang-orang kafir), maka 
janganlah kamu duduk bersama mereka, 
sebelum mereka memasuki pembicaraan 
yang lain. Karena (kalau tetap duduk 
dengan mereka), tentulah kamu serupa 
dengan mereka, Sungguh, Allah akan me- 
ngumpulkan semua orang-orang munafik 
dan orang-orang kafir di neraka Jahanam, 



i 35^ ns r/f 0 

^ ^ ^ ^^ _^_v_ ur.nn Srrv^nii lavtrua Va ainnihal 


liNahi syuhadSa 

bagi (dan) menjadi 
Allah saksi 


blqUstl ^ qawwamTna kunu arnanu laztna Ya ayyuhal 

keadilan (sebagai) orang-orang jadilah beriman orang-orang wahai 

yang menegakkan kalian yang 

mm " 


□aniwan vakun iv walidaini ^wil ’ ‘ala arjfusikum wa Imj 

9 a k 7 a "dia". jika ataU ata ^" an 

menjadi 


walidaini ^wil 

(bagi) kedua atau 

o rang tua 


‘ala arjfusikum 
atasdiri kalian 
sendiri 


watau 

wdfaupKJn 


Sij ^ j\ 

, , _ i = , c .i mila fa 11 a hi i faniran m 


__ ^ —• 

wa in ta'dilu an hawa falaTattabi'ul bihima aula failahu faqirar] an 

dan kalian agar hawa nafsu maka janganlah terhadap , e wjV . m iskin atau 

jika berbuat adil_ kalian menaikuti keduanya _dekat (ta hu)-Allah 


tht _ 

© «5r $3 Hi it 00 j\ p 

Ya ayyuhal khablra(n) ta'maluna bima kana fa innallSha tu'ridu mi 


Maha kalian terhadap Dia maka sesung- kalian 

Mengetahui kerjakan a pa yang _ guhnya Allah menentang 


ia- kalian atau kalian putar’ 
an menentang balikkan 


35; J0\3 A ^ 

nazzala tazr ^ wal kitabil wa rasulihT billahi aminu amanu lamina I 

Dia yang dan Kitab dan Rasul-Nya kepada berimanlah beriman orang-oran 

tu run kan 


ai KllciUll .. uih«iu 

an Kitab dan Rasul-Nya kepada berimanlah beriman orang-orang 

(Al-Qur'an) (Muhammad) Allah___ _ y an 9 


yakfur wa may ming qobHu) aqzala lazi wal kitabil ala rasulihj 

kafir dan barang sebelumnya Dia yang dan Kitab atas Rasul-Nya 

si apa y ang_(Al- Qur'an) _Tur unkan _ (suci) _ _ _ 

0 J5 jri\ M 

.. - jr-i. fl.-i :i .i;ut ..ra Li iti iKihT mala’iVr sitihT hilUUii 


dalla faqad 

telah maka akhir aan nari aan rasui-rasui u d n mlau-mwu 

sesat sungguh Nya Nya __ mala.kat-N ^-Aljah_ 

rAl IS r/jr $ 0 'S hi S 

-f _ . . __ [n^7n<s Inna! ha'THafni n.vAlam 


akhiri wal yaumil wa rusulihT waToitubihi wa mala^ikatihT oiliatif 

akhir dan hari dan rasul-rasul dan kitab-kitab dan malaikat- ^pada 

Nya Nya malaikat-Nya 


amanu summa kafaru summa amanu lazfna Innal ba'ida(n) gaSSIaFn 

mereka kemudian mereka kemudian beriman orang-orang sesung- ( 136 } yangjauh 

kafir yang guhnya kesesatan 


UCI M I lui I ,W,M ___ ' ^ ^ ZL ___ _— —■ —, ^ — 

^ 'M 2 

fS i'nnh/iiwe>hi<m ’ lohi im livafifira lam vakunillahu kufral (iz)dadu summaz kafaru Summ^ 


*wa la iiyahdiyahum 1 lahum liyagfira 

dan tidak untuk bagi mengam- 

menunjuki mereka mereka puni 


lam yakunillahu 
Allah tidak 
akan 

“w: 


kufral (iz)dadu summaz kafaru Summa 

kekafiran- bertambah kemu- mereka kemu- 

nya dian kafir dian 

^ 


® LaJ' (jh Ok, yp. 000 

&&&nP allma(n) ‘azaban ’lahum bi anna munafiqTna Basysyiril safcfllMn) 

yang azab bagi bahwa- (kepada) orang- kabar- {137} 

pedin mereka sanya orang m unafik kanlah _ 


orang-orang {138} 
yang 

1*1 


jalan 


** mu'Ciininfai ^ min dunil auliya’a ftafirina yanakhitQtiM 

menjadi kan 


ayabtaguna 
apakah mereka 
mencari 


*»x — 

mu'minln(a) 

orang-orang 

mukmin 

w 


miq dunil 
dari selain 


au liya’c 
(sebagai) 
pelincfung 


orang-orang 
kafir 


muKmin _ _ h c " iiuui ^ ___ ~~ 

nazzala Waqad jamT'a(n) lillahi izzata fa innal ‘izzata »<nd9naflH| 


fjl * ‘alaikum nazzala Waqad jarnfafn) lillahi izzata fa innal izzata Vigdahumoi 

dalam (ketentuan) telah Dia dan {139} semuanya milik kekuatan maka kekuatan disisi 
atas kalian turunkan sungguh ___ Allah (itu) sungguh _ _ _merek 

S3 \y££j ^ y&i 

frn biha wa yustahza’u btha yukfaru ayatillahi ’sami’tum i±a an kitBW 


mm wine. yustahza’u btha yukfaru ayatillahi 

maka dengan- dan diperolok- dengan- (kemudian) ayat-ayat 

■ ■ - 1 - 1 - nya diingkari Allah 


janganlah nya 

* 


olok 


sami'tum i±a an 
kalian apabila bahwa Kitab 

mendengar (Al-Qur an)^ 


_ fr hartTRin vakhtirfu hatta ma ahum raqucw 


izam ihnakum gairihl 
sepertl kalau sesungguhnya yang 

mereka begitu kalian lain 

-- 19 


ffhadTsin*'^ yakhOdu hatta ma'ahum 

dalam mereka hingga bersama 

pembicaraan memasuki mereka 


kalian 
duduk_| 

«« 


'3/ 

jaml'a(n) iffjahannamg wa! kafinna munafiqma jami'ul ■ '. 

[140} semuanya (di! dalam neraka dan oran^-orang ormig-orang men^umpul- sesunggunny. 


Jahanam 



Qnlqafitli 

y idifititi 

* qgwfe 






































































ipz M m 44^ UjP, ti? & pz p 

nnetnhM/i'i' alnm n5ln naeThi inn i:i leana \a/si inn n'-.l/nm 


nastabwi£ 
kami turut me- 
menangkannya 


alam 

bukan 

kah 


qalQ 

mereka 

berkata 


na$Tbung 

bagtan 


I kafinna kana wa irtg 1 ma'akum nakum 

bagi orang ada dan (ikut berperang) kami 

kafir-kafir jika bersama kalian berada 


£ p. At pZS P 

’l/'llirvial hciinoL'f im * UaKI^I tmi I fnllSlAl i minil Mn'mlnm/n) \kin nnmnrs'lri li-m ’ ‘ninil/t 


yaumal 

(pada) 

hari 


bainakum 
di antara 
kalian 


yahkumu 

memberi 

putusan 


fallahu 

maka 

AElah 


minal-mu'mimn(a) 
dari orang-orang 
beriman 


wa namna'kum ‘alaikum 

dan kami atas kalian 

membela kalian_tkafirinl 


s 


r>« i j 


sabtla(n) 
{141} jalan (untukdapat 
mengalahkan) 




‘atal mu’mimna lit kafinna yaj alaildhu wa lay qiyamah(ti) 

atas orang-orang bagi orang-orang Allah menjadikan dan tidak kiamat 

kafir akan 


■ v# r -:-•« 

<jl '5*^ jpj 4(UaLJI (ji 


ites 

untuk 


qamu 

mereka 

berdiri 


wa iza 
dan 
apabila 


khadPuhum 
membalas tipuan 
mereka 


wa huwa 
dan 
Dia 


yukhadi‘unallaha 
mereka akan 
meni; u Allah 


munafiqlna 

orang-orang 

munafik 


Innal 

sesung- 

quhnya 


“ ^ ^ - 8 - Jl “ 

■k ’jtj' \yi 5^)1 

ilia yazkurunallaha wa la nasa yura’unan kusate qamu saiati 

kecuali mereka mengingat Allah dan (terhadap) mereka riya' (dengan) mereka (melakukan) 

tidak 


nasa 

(terhadap) 

manusia 


kusaMI 

(dengan) 

malas 


qamu 

mereka 

berdiri 


salSti 
(melakukan) 
shalat 


wren-Tar v* y* - ~ — ; 

(I* ha'ula'(i) wa 14 ilfl haWf b zalik(a) baina Mu£ab2abTna qalJla(m) 

kepada mereka dan kepada mereka tidak demikian di mereka dalam fi AOl sedikit 

(orang-orang kafir) 


wa 14 
dan 
tidak 


il& ha'utai 
kepada mereka 
(orang-oranq beriman) 

“«r 


zalik(a) 

demikian 

itu 


baina 

di 

antara 


Mu£ab2abina 
mereka dalam 
keadaan ra ju-ragu 


qalTla(m) 
{142} sedikit 


Gli ip ■»! J* 

amanu laima Ya ayyuhal sabila(n) lahu tajida falaq yudlililiahu wa may 

beriman orang-orang wahai {143} jalan bagi- kamu maka tidak Allah sesatkan dan barang 

yang(petunjuk) nya dapati akan_si a pa yang 


c »>T. 


aturTduna 
apakah kalian 
menginginkan 


mu'mimn(a) 

orang-orang 

beriman 


auliya’a 
(sebagai) 
pel indung 


\ \ 




•J 


min dunil 
dari selain 


kafinna 
orang-orang 
kafir 


la tattakhi±ul 
janganlah kalian 
men jadik an 


^ w ^ ^ 4 iv ; w it 

s '9 »fi s' . r > \ 9 |) ?> ^ A, J S 'C* 

I tl)! ^ ^ ^ O l 


munafiqtna 

orang-orang 

munafik 


Innal mublna(n) sultanam ‘alaikum lillahi taj'alu aq 

sungguh {144} (dengan alasan) alasan (untuk atas kalian bagi kalian bahwa 

_ yang nyata menghukum) __ Allah menjadikan _ 


^ ^ 9 > \ s' C v's' ^ S kS iSC * 


naslra(n) lahum tajida 

{145} (seorang) penolong bagi kamu 

_ _ __(p un) mereka dapati 


wa iaq 
dan tidak 
akan 


minan-nar(i) 
dari neraka 


asfali 

yang paling 
bawah 


fid darkil 
(berada) dalam 
tingkatan 




wa akhlasu billahi 

dan mereka kepada 

mengikhlaskan (agama 1 Allah 


wa’tasamu 
dan mereka ber- 
pegang teguh 


wa aslahu 
dan mengadakan 
perbaikan 




tabu lazTna (Hal 

bertobat orang-orang kecuali 

yang 


yu’tillahul 
Allah berikan 


wa saufa 
dan kelak akan 


ma'al-mu’minTnfe) 
bersama orang-orang 
yang beriman 


fa uiaika 
maka mereka 
itulah 


liilahi 

karena 

Allah 


9 > ^ 

dlnahum 
(menjalankan) 
agama mereka 


A&p. C S ^ 


S & 9 >4 7* 


bi ‘azabikum 
dengan mengazab 


yaf'alullahu 
Allah berbuat 


Ma 

tidaklah 


{146} 


'azTma(n) 
yang besar 


/Ok & 

wv 





wa kanall§hu 
dan Allah 


& , 

' wa amaqtum 
dan beriman 



syakartum 
kalian bersyukur 


m 

.6 ^ imi 
IQiaiJitill 



«► Qctlqolu^ 
1 tdllluil 

m ttojks-...,. . 


m* 


M4dd Jjl'fz muiif*u4! 
Mndd 


V M.id .1 U 

Vi,*iliJ f !*-=* 



4T -car i.io'i f k 

141. (yaitu) orang yang menunggu- 
nunggu (peristiwa) yang akan terjadi 
pada dirimu. Apabila kamu mendapat 
kemenangan dari Allah mereka berkata, 
"Bukankah kami (turut berperang) ber¬ 
sama kamu?" Dan jika orang kafir men¬ 
dapat bagian mereka berkata, "Bukankah 
kami turut memenangkanmu, 233 ^ dan 
membela kamu dari orang mukmin?" Ma¬ 
ka Allah akan memberi keputusan di antara 
kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan 
memberi jalan kepada orang kafir untuk 
mengalahkan orang-orang beriman. 

142. Sesungguhnya orang munafik itu 
hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah 
yang menipu mereka. 234} Apabila mereka 
berdiri untuk salat mereka lakukan den¬ 
gan malas. Mereka bermaksud riya (ingin 
dipuji) di hadapan manusia. Dan mere¬ 
ka tidak mengingat Allah kecuali sedikit 
sekali 235J 

143. Mereka dalam keadaan ragu antara 
yang demikian (iman atau kafir) tidak 
termasuk kepada golongan ini (orang 
beriman) dan tidak (pula) kepada go¬ 
longan itu (orang kafir). Barang siapa 
dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak 
akan mendapatkan jalan (untuk memberi 
petunjuk) baginya. 

144. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu menjadikan orang-orang 
kafir sebagai pemimpin selain dari orang- 
orang mukmin. Apakah kamu ingin mem¬ 
beri alasan yang jelas bagi Allah (untuk 
menghukummu)? 

145. Sungguh, orang-orang munafik 
itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 
paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak 
akan mendapat seorang penolong pun 
bagi mereka, 

146. kecuali orang-orang yang bertobat 
dan memperbaiki diri 236 ^ dan berpegang 
teguh pada (agama) Allah dan dengan 
tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka 
karena Allah. Maka mereka itu bersama- 
sama orang-orang yang beriman dan 
kelak Allah akan memberikan pahala yang 
besar kepada orang-orang yang beriman. 

147. Allah tidak akan menyiksamu, jika 
kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah 
Maha Mensyukuri, 2375 Maha Mengetahui. 

233) Dengan jalan membuka rahasia-rahasia orang 
Mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada 
orang kafir atau kalau mereka berpegang dipihak 
orang Mukmin mereka berperang tidak sepenuh hati. 

234) Allah membiarkan mereka dalam pengakuan 
beriman, sebab itu mereka dilayani seperti melayani 
para Mukmin. Dalam pada itu Allah telah menyediakan 
neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan 
mereka itu. 

235) Mereka salat hanya sekali-kali saja, yaitu apabila 
mereka berada di hadapan orang. 

236) Mengadakan perbaikan berarti bekerja yang 
baik untuk menghilangkan akibat yang jelek dan 
kesalahan yang dilakukan. 

237) Memberi pahala terhadap amal hamba-Nya, 
memaafkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya. 





























































JUZ6_ 


Larangan Melontarkan Ucapan-Ucapcm Burak 
Kepada Seseorang 

148. Allah tidak menyukai perkataan buruk, 
(yang diucapkan) secara terus terang kecua- 
li oleh orang yang dizalimi 238) Dan Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaji- 
kan, menyembunyikannya atau memaafkan 
sesuatu kesalahan (orang lain), maka sung- 
guh, Allah Maha Pemaaf, Mahakuasa. 

Akibat Kekafiran Dan Buah Keimanan 

150. Sesungguhnya orang-orang yang ing- 
kar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan 
bermaksud membeda-bedakan 239 ^ antara 
(keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul- 
Nya, dengan mengatakan, "Kami beriman 
kepada sebagian dan kami mengingkari se- 
bagian (yang lain)," serta bermaksud meng- 
ambil jalan tengah (iman atau kafir), 

151. merekalah orang-orang kafir yang se- 
benarnya. Dan Kami sediakan untuk orang- 
orang kafir itu azab yang menghinakan. 

152. Adapun orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak 
membeda-bedakan di antara mereka (para 
rasul), kelak Allah akan memberikan pahala 
kepada mereka. Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

KESATUAN AGAMA ALLAH SWT. 

Pembalasan Allah Terhadap Pelanggaran - 
Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Orang- 
Orang Yahudi 

153. (Orang-orang) Ahli Kitab meminta 
kepadamu (Muhammad) agar engkau me- 
nurunkan sebuah Kitab dari langit kepada 
mereka. Sesungguhnya mereka telah me¬ 
minta kepada Musa yang lebih besar dari 
itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah 
kepada kami secara nyata." Maka mereka 
disambar petir karena kezalimannya. Ke- 
mudian mereka menyembah anak sapi, 240 ) 
setelah mereka melihat bukti-bukti yang 
nyata, namun demikian Kami maafkan me¬ 
reka, dan telah Kami berikan kepada Musa 
kekuasaan yang nyata. 

154. Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas 
mereka untuk (menguatkan) perjanjian me¬ 
reka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, 
"Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) 
itu sambil bersujud," dan Kami perintahkan 
(pula), kepada mereka, "Janganlah kamu 
melanggar peraturan mengenai hari 5a- 
bat 24 ^ Dan Kami telah mengambil dari 
mereka perjanjian yang kokoh. 

23S) Orang yang dizalimi boleh mengemukakan 
kepada hakim atau penguasa tentang keburukan- 
keburukan orang yang menzaliminya. 

239) Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada 
rasul-rasul-Nya. 

240) Patung anak sapi itu dibuat mereka dari emas 
untuk disembah. 

241) Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus untuk 
beribadah bagi orang Yahudi. 



S! 






466 I 5% M4$ ® 

wa Kansan ?ulim(a) man ilia minal qauli bis su’i jahra La yuhibbullahui 

Allah tidak menyukai 


?ulim(a) man ilia minal qauli 
dianiaya orang kecuali dari 

yang_perkataan 

> »> ’ r 


bis su’i 
dalam (hal) 
yang buruk 


ly jl o ja£- jl La®- b-W' ol 

■ur, ta'fn l l tukhfQhu au khairan tubdu In 'alTma(n) ^tniran 


jahra 

terang- 

teranqan 




aq ta'fu 

dari kalian 

memaafkan 


tukhfQhu 
atau kalian menyem 
bunyikannya 


atau 


khairan 

kebaikan 


tubdu 

kalian 

menyatakan 


in 

jika 


{148} 


aamian 



- ■Bir 

^ . Jif 

ol \ 

Innal ^ qadira(n) ‘amwwang kana fa innallaha 
sesung- {149} Maha Maha Dia maka sungguh 

guhnya kuasa Pemaaf Allah 

— If 


'alTma(n) _ 

Maha Mah* 

Mengetahui Men ' 




* * 

tY* 

su'tn 

kesalahan 


IV - 

^ $r*jj ill 

wa rusulihT baina llahi yufarriqu ay wa yurTduna wa rusulihT billihf 

dan rasul- di antara Allah mereka untuk dan mereka dan rasul- kepada 

membedakan 


wa yurTduna 
dan mereka 
bermaksud 


03^/3 cy,y 

■“ I I • t ! . - 1 . aw.. In ■ l - . 1 1*1 ■ 1 . r 111 1 1 rv. I d I 


wa rusulihT 
dan rasul- 
rasul-Nya 


ayiihi 

kepada 

Allah 


bfoa’diw" 
kepada sebagian 
yang lain 

VM 


wa nakfuru 
dan kami kafir 


bi ba'diw 
kepada 
sebagian 


nu’minu 

kami 

beriman 




wa yaqQIOna 
dan mereka 
berkata 


kSfirGna ’ UlS’ika htfmul sabila(n) baina ±alika ayyattakhteO 

jalan 


kafirQna 

orang-orang 

kafir 


UlS’ika humul 
mereka itulah 


{150} 


baina ±3lika 
di antara yang 
demikian itu 


ay yaUakhi£Q 

mereka 
menjadikan 




/'•‘S f. *■ "5 f 9 • ^ T* s o'*'., ^ , 

<ly jJlj UjCLcb 

WallaiTna ncn muhTna(n) ‘azabam lilkafirTna wa a'tadna liaqqftlq) 

dan orang- t 131 •» yang azab bagi orang-orang dan Kami sebenar- 

orang yang 


muhTna(n) 

yang 

menghinakan 


__ mengh_ _ _ _ 

< 9 S ** T* * 9 S * 9* * i > >' i I 


bagi orang-orang 
kafir 


wa a'tadna 
dan Kami 
menyediakan 


haqqaiq) 

sebenar- 
benarn. a 


ula^ika 

mereka 

itu 


minhum 
di antara 
mereka 


baina ahadim 
antara seorang pun 


yufarriqu 

membedakan 


wa lam 
dan 
tidak 


wa rusulihT 
dan rasul- 
rasul-Nya 


blildhr 

kepada 


Yas’aiuka 
akan meminta 
kepadamu 

»*» 


o t 

{152} 


rahlma(n) 

Maha 

Penyayang 


gafurar 

Maha 

Pengampun 


dilSlS 

wa kanallahu 
dan Allah 


Orbjjr^ 

’ ujurahum 
pahala-pahala 
mereka 




yu'tfhlm 
Dia berikan 
kepada mereka 




sa’alu fa qad 

mereka maka 

meminta sungguh 

- % 

> >:< f 

fa akhazathumus 
maka menimpa 
mereka 

wr 


minas samS’i 
dari langit 


kitabam 

Kitab 


alaihim 

kepada 

mereka 


tunazzila 
kamu 
menurunkan 


an 

agar 


ahlui kitabi 
Ahlt Kitab 
(Yahudi) 


^ X 9 S 

jahrataq 
secara 
n yata 


■ vm~ mm 

1 .s' ' r'ASK ^ X 


mm 


arinallaha 
perlihatkan Allah 
pada kami 


fa qalu 
maka mereka 
berkata 


min 2alika 
dari itu 


w 


US* 


ja'athumul 

datang 

kepada mereka 


mim ba‘di ma 
setelah 


‘Ijla 

anak sapi (sebagai 
sesem ba h an) 


(it)tskha±ul 

mereka 

menjadikan 


~W9~ 


summat 

kemudian 


akbara 

lebih 

besar 


mO&ft 

Musa 






\S4M 

sa'iqatu 
peOr 


bi zulmihim 
karena kezaliman 
mereka 


{153} 




suifanam 

kekuasaan 


mubTna(n) 
yang nyata 


) 9> 

musO 

Musa 




E r 


wa ataina 
dan Kami 
mendatangkan 






'aq zalik(a) 
dari demikian 
itu 


fa ‘afauna 
maka Kami 
memaafkan 


bayyin^M 
bukti bukll 
vdna nyata 


sujjadaw 

(dengan) 

bersujud 


baba 
(ke dalam) pintu 
(Baitul Maqdis) 


$ t$£a A & 

.I-.-. /..W’lL-ki, lohnmnH milnS ' = _:u:™ turn faiinahlimilt Wa rat® 


(ud)khulul 

masukilah 


lahumud 

kepada 

mereka 


wa qulna 
dan Kami 
katakan 


bi miSaqihim 
dengan perjanjian 
mereka 


tura 

bukit 

Tursina 


fauqahumut Wa rata r n 
di atas dan K an " 

mereka 


-‘ ft# W*» * 

{§5 Ux ix\j j -A Si 

mTtinnan 'minhum wa akhazna fis rabti ''' la ta'du 'lahum wa quirtS 


lahum v;a quina 
kepada dan 
mereka k.iT5kan_ 









































































3p 


ambiya’a wa qatlihimul bi Syatillghi wa kufrihim mT^Sqahum 

(terhadap) dan pembunuh- kepada ayat- dan kekafiran terhadapjanji 

para nabi _ an mereka _ ayat Allah mereka mereka 


naqdihim Fabima 

pelanggaran maka 

mereka disebabkan 

0 


bi kufrihim ‘alaiha taba'allahu bal gulf(un) qulubuna wa^qaulihim bfgairi haqqiw 

karena kekafiran atasnya Allah mengunci bahkan tertutup hati kami dan perkataan tanpa hak 

mereka 


taba'allahu bal 

Allah mengunci bahkan 

mati 


wa qaulihim 
dan perkataan 
mereka 


X X ** 9 \ 9 S 9 ! ^ 9 x 


‘ala maryama 
atas Maryam 


wa qaulihim 
dan perkataan 
mereka 


Wa bi kufrihim 
dan karena 
kekafiran mereka 


{155} 


qalila(w) 

sedikit 


Ilia 

kecuali 


fa la yu’minuna 
maka mereka tidak 
akan beriman 


f<So>) lij. pflyj Ip LJ^ blSJ; 


(ib)na maryama Tsab 

putra Maryam Isa 


masTha 

Al-Masih 


nw 


qatalnal Inna Wa qaulihim n e,, 'a?Tma(w) buhtanan 

telah sungguh dan perkataan lUOJ yang besar (berupa) 

membunuh kami mereka kedustaan 


c$' sij P M O0J #3 Cj J&&J 

lazTnakh wa innal lahum syubbiha wa lakiq salabuhu wa ma qataluhu wa ma rasulallah(i) 

rang-orang dan bagi dlserupa- akan menyalibnya dan mereka mem- dan Rasuluflah 


orang 

yang sungguh mereka kan _ tetap i_ tidak bunuhnya tidaklah 

J&I taj jrffc'sT#. $ 


?anni (it)tibS'a? IllSt min ‘ilmin bihT m & lahum minh(u) syakkim 
persangkaan mengikuti kecuali dari ilmu dengan- mereka tidak tentang- keraguan 

memiliki 

.1 


ton frhi ....._ 

keraguan benar-benar di dalam- berselisih 

nya memiliki nya dalam nya 


Jj f|j |} 6j)c& Uj 

ha kirna (n) ‘azTzan wa kanallShu ilaih(i) rafa'ahullahu Bar yaqina(m) qatalGhu wa ma 

Maha Maha- dan Allah kepada- Allah meng- bahkan {157} dengan mereka mem- dan ti- 

bijaksana perkasa Nya angkatnya yakin bunuhnya daklah 




^ Vi ob fl 




wayaumal qabla mautihfl) bihT la yu’minanna ilia min ahlil kitabi 

dan pada sebelum kema- kepada- tentu ia kecuali (termasuk) dari Ahli Kitab 

hari _ tiann ya (N abi Isa a.s) ny a beriman 


V Zir {158} 

tidak 


&& M 0 ^ ^ ^ 


h^dG 

Yahudi 


minal la2Tna 
dari orang- 
oran-j 


Fa bi ?ulmim «■! cqi 

maka disebabkan l 1 

keza liman 


syahlda(n) 

saksi 


‘alaihim 

atas 

mereka 


yakQnu 
ia (Isa) 
menjadi 


Kiar 


‘fln <?»hT1ill»hi NA/a hi caHHihlm ’lahnn 


‘aq sabtlillahi 
dart jalan Allah 


wa bi ?addihim 
dan karena mereka 
menghalanqi 


’lahum 

bagi 

mereka 


iLi 

uhillat 

yang sebelumnya 
di halalkan 


. i/ 9 1/9 X 

pfb b»j 




layyibatin 
yang baik- 
baik 


'alaihim harramna 

atas Kami 

mereka haramkan 


& g? % $$ pM -av 

nasi amwalan wa aklihim ‘anhu nuhU wa qad riba Wa akhzihimur rififiT kaSTra(w) 

manusia harta dan karena darinya mereka dan riba dan karena 11 banyak 

mereka makan 


.... qad 

mereka dan 
dilarang sungguh 


dan karena 
mereka mengambil 


& 0 nyt ciji 




Lakinir 
akan tetapi llOlj 


allma(n) 
yang pedih 


‘a^aban 

azab 


TMT 

S 9*9 < 


VJ 


«V V# 


'minhum 

dari 

mereka 


iil kafirina 
bagi orang- 
orang kafir 


6SS 


wa a'tadna 
dan Kami 
sediakan 


bil-batil(i) 
dengan 
cara batil 


^ fi'fi 1 "A 's »>r t ^ r h a ^ i-H 

A/n m<5 ilnil/n 1 ki mn wi mnt mn’mlMriKA -T!I 


wa m§ ilaika uqzila bi ma yu’minGna wal mu’minGna 
dan apa kepadamu diturun- kepada mereka dan orang-orang 
yang_kan apa yang beriman_yang beriman 


minhum fil ‘ilmi 
di antara dalam 

mereka ilmu 


rasikhuna 
orang-orang 
yang mendalam 


i 1 


& 




c > 


ij i 2 l\ 


zakata 

zakat 


wal mu’tunaz 
dan orang-orang 
yang menuaikan 




?al3ta 

shalat 


wa! muqTmlnas 
dan orang-orang 
yang mendirikan 


ming qablika unaia 

sebelummu diturunkan 




{162} 


'a?Tma(n) ajran 

yang pahala 

besar 


sanu’fihtm uia’ika 

akan Kami mereka 

beri semua itu 


wal yaumil 
dan hari 


Iqrtlafa 



billahl 

kepada 

Allah 


m* 


Madd jdilx muntiiitl 

Ti.wir«r. 

MAdit Wn|ib Mutt Jill 



wal mu’minuna 
dan orang-orang 
yang beriman 



4. AN-NISA' 
(Wanita) 


103 



155. Maka (Kami hukum mereka), 242 ^ karena 
mereka melanggar perjanjian itu, dan karena 
kekafiran mereka terhadap keterangan-ke- 
terangan Allah, serta karena mereka telah 
membunuh nabi-nabi tanpa hak (alasan yang 
benar) dan karena mereka mengatakan, 
"Hati kami tertutup" Sebenarnya, Allah telah 
mengunci hati mereka karena kekafirannya, 
karena itu hanya sebagian kecil dari mereka 
yang beriman, 

156. dan (Kami hukum juga) karena kekafiran 
mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka 
yang sangat keji terhadap Maryam, 

157. dan (Kami hukum juga) karena ucap- 
an mereka, "Sesungguhya kami telah mem¬ 
bunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul 
Allah, 243 * padahal mereka tidak membu- 
nuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi 
(yang mereka bunuh adalah) orang yang 
diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya 
mereka yang berselisih pendapat tentang 
(pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu- 
raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka 
benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya 
yang dibunuh itu), melainkan mengikuti 
persangkaan belaka,jadi mereka tidak yakin 
telah membunuhnya. 


158. tetapi Allah telah mengangkat Isa 
kehadirat-Nya 244 ) Allah Mahaperkasa, Ma- 
habijaksana. 

159. Tidak ada seorang pun di antara Ahli 
Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) 
menjelang kematiannya 245} Dan pada hari 
Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka. 

160. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, 
Kami haramkan bagi mereka makanan yang 
baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; 
dan karena mereka sering menghalangi 
(orang lain) dari jalan Allah, 

161. dan karena mereka menjalankan riba, 
padahal sungguh mereka telah dilarang 
darinya, dan karena mereka memakan harta 
orang dengan cara tidak sah (batil). Dan 
Kami sediakan untuk orang-orang kafir di 
antara mereka azab yang pedih. 


162. Tetapi orang-orang yang ilmunya men¬ 
dalam di antara mereka, dan orang-orang 
yang beriman, mereka beriman kepada 
(Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang 
diturunkan sebelummu, begitu pula mereka 
yang melaksanakan salat dan menunaikan 
zakat dan beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Kepada mereka akan Kami 
berikan pahala yang besar. 


242) Tindakan-tindakan itu melaknat mereka, mereka 
disambar petir, menjelmakan mereka menjadi kera 
dan sebagainya. 

243) Mereka menyebut Isa putra Maryam itu Rasul 
Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri 
tidak mempercayai kerasulan Nabi Isa a.s. itu. 

244) Ayat ini seDagai bantahan terhadap anggapan 
orang Yahudi, bahwa mereka telah memounuh Nabi 
Isa a.s. 

245) Setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman 
kepada Nabi Isa a.s. sebelum wafatnya, bahwa dia 
adalah Rasulullah, bukan anak Allan. Sebagian 
mufasir berpendapat bahwa mereka mengimani hal 
itu sebelum wafat. 



















































€ 


104 


4. AN-NISA' 
(Wanita) 


Persamaan Pokok-Pokok Agama Yang Di- 
wahyukan Kepada Para Rasuf 


163. Sesungguhnya Kami mewahyukan 
kepadamu (Muhammad) sebagaimana 
Kami telah mewahyukan kepada Nuh, 
dan nabi-nabi seteiahnya, dan Kami telah 
mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Is¬ 
mail, Ishak, Yakub dan anak cucunya; 
Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. 
Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur 
kepada Dawud. 

164. Dan ada beberapa rasul yang telah 
Kami kisahkan mereka kepadamu sebe- 
lumnya dan ada beberapa rasul (lain) yang 
tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. 
Dan kepada Musa, Allah berfirman lang- 
sung 246 > 

165* Rasul-rasul itu adalah sebagai pern- 
bawa berita gembira dan pemberi per- 
ingatan, agar tidak ada alasan bagi ma- 
nusia untuk membantah Allah setelah 
rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

166. Tetapi Allah menjadi saksi atas (Al- 
Qur'an) yang diturunkan-Nya kepada 
mu (Muhammad). Dia menurunkannya 
dengan ilmu-Nya, dan para malaikat pun 
menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang 
menjadi saksi. 

167. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir dan menghalang-halangi (orang 
lain) dari jalan Allah, benar-benar telah se 
sat sejauh-jauhnya. 

168. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir dan meiakukan kezaliman, Allah 
tidak akan mengampuni mereka, dan 
tidak (pula) akan menunjukkan kepada 
mereka jalan (yang lurus), 

169. Kecuali jalan ke neraka Jahanam; mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal 
itu (sangat) mudah bagi Allah. 

170. Wahai manusia! Sungguh, telah 
datang Rasul (Muhammad) kepadamu 
dengan (membawa) kebenaran dari Tu- 
hanmu, maka berimanlah (kepadanya), 
itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, 
(itu tidak merugikan Allah sedikit pun) 
karena sesungguhnya milik Allah-lah apa 
yang di langit dan di bumi. Allah Maha 
mengetahui, Mahabijaksana. 



246) Allah berfirman langsung dengan Nabi Musa 
a.s., merupakan keistimewaan Nabi Musa a.s. Dan 
karenanya Nabi Musa a.s. disebut Kalimullah sedang 
rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah 
dengan perantaraan Jibril. Dalam pada itu Nabi 
Muhammad saw. pernah berbicara secara langsung 
dengan Allah pada malam hari waktu Mi'raj. 


ZJ&MJ iL—-}|lj 

^ ** _ awi'ihn wa Ts£ wal asbSh 


f 


) 9> 

(kepada) 

Musa 


9 

¥«» 

»> »> 1C 


IIW 

u i 

ming qablu 
sehetumnw 

l 

wa kallamallahu 'alaik(a) 

dan Allah telah kepadamu 

berbicara 

\ naqsughum 
kami kisahkan 
mereka 

1 lam 
tidak 

wa rusulal 
dan ada 
rasul-rasul 

yskOna 

menjadi 

M 

li ails 
supaya 
tidak 

— mm 

VPJ -J 

wa murj£irTna 
dan pemberi 
peringatan 

St 

mubasysyirlna Rusulam 

pembawa berita Rasul-rasul 

gembira 

•S 

takHmidii 

ll (dengan) pembicaraan 

(secara langsung) 

•» x 

hakima(n) 

Maha¬ 

bijaksana 

‘azlzan 

Maha 

Perkasa 

wa kanallahu 
dan Allah 

Jfi 4 /- 

^ba'dar-rusul(i) liujjatum 

setelah rasul-rasul alasan 

‘alallahi 

terhadap 

Aliah 

lm 

bagi 

manusia 


f 


wa ayvuba 
dan Ayyub 


wal asbd|i 
dan anak cucunya 


«• 

'slaika 

kepadamu 


9> ) 9 S < 




qa?a§nahum 
telah Kami 


E*J 

Ja 

<1 sti 

sungguh 


Wa rusulang 
dan ada 


{163} 


'GS5 

zabura(n) 

zabur 


ajb 

dawuda 

(kepada) 

Daud 


wa ®am 
dan Kami 
berikan 


bi'ilmih(T) 
dengan Ilmu-Nya 


/A 

41- 


w 


H 


la±lna 

orang-orang 
yang 


Ol 

Innal 

sesung¬ 

guhnya 

IT 


J jA 

aqzalahu 
Dia menurun¬ 
kannya 

■ m j 

Vso' 

{166} 


$i ^ 


'sr 


ilaika 

kepadamu 


syahida(n) 
sebagai 
saksi 


aqzala 

Dia 

turunkan 


bi ma 
dengan 
apa yang 


yasyhadu 

bersaksi 


MlldlT 11 iai iu:>La 

I nl/inlMSkn 


LSkimllahu 
Akan tetapi 
Allah 


{165} 


A M Mi 

___ ^ _ _.1_mal .V, ..In 'll. til. ■ 


biliahi 

menjadikan 
Allah 


wa kafa 
dan 

cukuplah 


yasyhadun(a) 
mereka bersaksi 


wal madfl'ikai&i 

dan malaikat-mataikat 


yaiia -- ---__-:- ™ yr-T --- 

V V L Jt W*®4 . 4 _ . 

YjLJo \£L$> liA? 

** ^ cnHHn icafr'irU I 


ba'ida(n) 
yang jauh 


dal§lam 

(dalam) 

kesesatan 


dallQ 
mereka 
telah sesat 


gad 

sungguh 


an sabTlill^hi 
dari jalan Allah 


wa §addG 
dan menghalangi 


kafir 




. in = .A . _ tsnfnrn la-Mnn Innal 















































































Surah Ke - 4 


Juz Ke - 6 












wa la taqulu fr dTnikum la taglu 

dan janganlah dalam agama janganlah kalian 

kalian berkata kalian melewati batas 

rar 

^ kiliibl Ya ahlal 

Kitab wahai 

Ahli 

1*F 

Jl \ 9> ' 771-* '1 ^ >- 1 

7ii'— Jj+»j (Zt/*Ov (S-9E: 

rasulullahi (ib)nu maryama ‘Tsab Nl ^nasThu 

(itu) utusan Allah putra Maryam Isa Al-Masih : 

1 

innamal haqq(a) illal ‘alaliahi 

sungguh (yang) kecuali terhadap 

lanyalah benar Allah 

) . A* W - V# r 

,1k\ rt < >*■- t'-' iiT ^ ^ 

tWFIahi fa aminu minhu wa ruhum 1 ila maryama alqaha wa kaHmatuh(u) 

kepada maka dari-Nya dan ruh kepada Dia menyampaikan- dan kalimat-Nya 

Allah berimanlah kalian Maryam nya 

u , w u jta tf ii. - ji 

s\, » a. \ , »> * * i i > > 

4 J), AftJb \ j) 

ilahuw innamallahu \ lakum khairal igtahu salasah(tun) wa la taqulu wa rusulih(T) 

Tuhan hanya bagi (itu) lebih berhentilah (Tuhan itu) dan janganlah dan rasul- 

AHah kalian baik kalian tiga kalian mengatakan rasul-Nya 

c>y3 14 C 4 i3 

fis samawati ma lahu walad(un) lahO yakuna 

di iangit apa bagi- anak bagi-Nya ada 

yang Nva 

51 ZiILlALj} 

ay subhanahu wahid(un) 
jika Mahasuci yang satu 

Dia 

yastangkifal Lay _ waklla(n) biliahi^ 

enggan tidak {171} sebagai menjadikan 

sekali-kali pelindung kepada Allah 

JejS f\j 

wa k. fil ard(i) ^ wa ma 

dan dibumi dan apa 

1 cukuplah yang 

muqarrabun(a) 

yang 

terdekat 

A 

wa (at mala’ikatul lillaht ‘abdal 

dan tidak juga bagi hamba 

malaikat-malaikat-Nya Allah 

~ , U - 

ay yakuna masThu 

dia menjadi Al-Masih 


□ 




"L ^'Ifc ' • ^ S’ * S S •* ^ _ _ ^ ^ 

j£=£^j 

lfa sayahsyuruhurn wa yastakbu ** ‘an ‘ibadatihT 


« 

asOl 


li 


a sayahsyuruhurn 
maka Dia akan 
kumpulkan mereka 


wa yastakhn 

dan menyombongkan 
diri 


‘an ‘ibadatihi 
dari menyembah-Nya 


yastangkif 

enggan 



iJji \'£\ 



\%\ 

amanu 

beriman 

lazFna 

orang-orang 

yang 

n 

£5 

Fa ammal 
maka 
adapun 

■ wr 

{172} 

jarnt'afn) 

semuanya 

iaihi 

kepada- 

Nya 


Kiif ~r~ 




yli tfl ^ 


f tA-bJ-J f-b&X? 

minfadlih(T) wa yazTduhum ' uiurahum fa vuwaffihim 


min tadlih(T) 
dari karunia-Nya 


wa yazTduhum 
dan Dia menambah 
mereka 


fa yuwaffThim 
maka Dia akan 
sempurnakan mereka 


aii maw 
yang pedih 


\L\% 

‘azaban 
(dengan) azab 


fa yu'azzibuhum 
maka Dia akan 
menyiksa mereka 

M 



> 

u-v 


-61 Q;U 

nasu Ya ayyuhan wa la naslra(n) waliyyaw mig dunillahi llahum 

manusia wahai {173} dan tidak juga pelindung dari selain Allah bagi 

penolong mereka 


#?s 

Wi- 


* "u> 

UJU ^ 


{173} 

if 


/ ' 4 -o'" 

wa la yajiduna 
dan mereka tidak 

dapatkan 

-— - 


ci 7jl1 mublna(n) 

{174} yang 

terang 

!•» 


M ® Wi y&j. f-z % 

na(n) nuram ’ ilaikum wa arizalna mir rabbikum burhanum 1 ja’akum q&d 
ng cahaya kepada dan Kami dariTuhan bukti telah datang sunggu 

kalian 


wa agzalna 
dan Kami 
turunkan 


mir rabbikum 
dariTuhan 
kalian 


* ja’akum q&d 

telah datang sungguh 
kepada kalian 




JLwLu^ 


fa sayudkhiluhum 
maka Dia akan 
masukkan manusia 


t 

bihi 

kepada- 

Nya 

TT 


1 ^ if ss* 

wa'tasamu 
dan berpegang 
teguh 


" > 

biliahi 

kepada 

Allah 


amanu 

beriman 









{175} 


rnustaqima(n) 
yang lurus 


'Ire 


77 — 1« 

" ' . ^ £ 1 */•' 9 



minhu 

dari-Nya 


wa yahdThim wa fadliw I 

dan Dia akan dan 

beri mereka petunjuk keutamaan 

Irtpsmi | " Marff# ji»Tz rnwnfTFiilF 

SlUth 

MrtfJtl Wujli>.Mtiuatll 

r rdurt.i r«y)r?i 

Miidd f li/q 




4, AN-NISA' 
fWanita) 


105 



Pandangan Al-Qur'on terhadop Nabi Isa a.s 


171. Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu 
melampauibatas dalam agamamu, dan 
janganlah kamu mengatakan terhadap 
Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al- 
Masih Isa putra Maryam itu, adalah utusan 
Allah dan {yang diciptakan dengan) kali- 
mat-Nya yang disampaikan-Nya kepa¬ 
da Maryam, dan {dengan tiupan) roh 
dari-Nya?Maka berimanlah kepada 
Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah 
kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga,"ber- 
hentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik 
bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang 
Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan) 
mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. 


172. Al-Masfh sama sekali tidak enggan 
menjadi hamba Allah, dan begitu pula 
para malaikat yang terdekat (kepada 
Allah). Dan barangsiapa enggan me- 
nyembah-Nya dan menyombongkan diri, 
maka Allah akan mengumpulkan mereka 
semua kepada-Nya. 


173. Adapun orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, Allah akan 
menyempurnakan pahala bagi mereka 
dan menambah sebagian dari karunia- 
Nya. Sedangkan orang-orang yang eng¬ 
gan (menyembah Allah) dan menyom¬ 
bongkan diri, maka Allah akan mengazab 
mereka dengan azab yang pedih. Dan 
mereka tidak akan mendapatkan pelin¬ 
dung dan penolong selain Allah. 


174. Wahai manusia! Sesungguhnya te¬ 
lah sampai kepadamu bukti kebenaran 
dariTuhanmu, (Muhammad dengan muk- 
jizatnya) dan telah Kami turunkan kepa¬ 
damu cahaya yang terang benderang (Al- 
Qur'an). 


175. Adapun orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan berpegang teguh ke¬ 
pada (agama)-Nya, maka Allah akan me- 
masukkan mereka ke dalam rahmat dan 
karunia dari-Nya (surga), dan menunjukkan 
mereka jalan yang lurus kepada-Nya. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Secara global, Allah swt menamai kitab-Nya 
dengan Ai-Qur'an, sementara orang Arab menamai 
basil karya tuBs mereka dengan Diwan. Bab-bab 
di dalam At-Quran disebut dengan Surah, seperti 
tstilah Qasicfah bagi hasil karya orang Arab. Untuk 
setiap pasal dari bab itu dinamai Ayat seperti 
hafnya Bait bagi istHah orang Arab terhadap hasil 
karya mereka. Sementara akhiran dart setiap ayat 
disebut Fashifah seperti halnya Qafiyah dalam 
istilah orang Arab. 

247) Janganlah kamu mengatakan Nabi Isa a.s. itu 
Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh orang Nasrani. 

248) Maksud kalimat yaitu kun, sehingga Nabi Isa a.s. 
diciptakan tanpa bapak. 

249) Disebut tiupan dari Allah karena tiupan itu 
berasal dari perintah Allah. 

250) Malaikat yang berada di sekitar 'Arsy seperti 
Jibril, Mikail dan Israfil. 






























































106 


5.AI-MA'1DAH 

(Hidangan) 




Masolah Pusaka Kalalah 

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah). 25 ^ Katakanlah, "Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang 
mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi 
mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya 
(saudara perempuannya itu) seperdua dari harta 
yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki- 
laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), 
jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan 
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara- 
saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian 
seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua 
saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum 
ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu." 


Asbabun Nuzul ayat 176 


Jab# bin Abdillah berkata, "Ayat mi ditujukan ke- 
padaku, ketika aku sakit. Rasuluilah menjengukku. 
Aku pun bertanya. Wahai Rasuluilah bolehkah aku 
berwasiat kepada para saudara perempuanku den¬ 
tin seperliga hartaku'? Rasul menjawab, ’Boleh’ 
Aku bertanya lagi, jika berwasiat dengan separuh 
hartaku? Rasuluilah menjawab boleh, kemudian 
beliau pulang, tak berapa lama, beliau kembali da- 
tang dan bersabda, Aku yakm bahwa kau tidak akan 
wafht karena sakitmu im, Allah telah menurunkan 
wahyu tentang masalahmu im, yaitu hak waris ada- 
lah dua pertiga bagian dari harta (HR Nasai) 


ALMA'IDAH 

Madaniyyah 
Surat ke5 :120 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

JANJI PRASET1A KEPADA ALLAH DAN PENYEM- 
PURNAAN AGAMA ALLAH 

1. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah 
janji-janji/ lJ Hewan ternak dihalalkan bagi 
mu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguh 
nya Allah menetapkan hukum sesuai dengan 
yang Dia kehendaki. 

2. Wahai orang-orang yang beriman! Jangan 
lah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian 
Allah, 2531 dan jangan (melanggar kehormatan) 
bulan-bulan haram , 254) jangan (mengganggu) 
hadyu (hewan-hewan kurban) 2551 dan Qald'id 
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda)' 2561 
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitulharam ; mereka 
mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 2571 
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan 
ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan 
sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 
karena mereka menghalang-halangimu 
dari Masjidilharam, mendorongmu berbu 
at melampaui batas (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu daiam (mengerja- 
kan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- 
menolong daiam berbuat dosa dan permu 
suhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 
Allah sangat berat siksa-Nya. 

251) Kalalah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak 
dan anak. 

252) Janji di sini adalah janii setia hamba kepada Allan 
dan perjanjian yang dibuat oleh manusia daiam pergaulan 
sesamanya. 

253) Syi ar-syi'ar kesucian Allah ialah segala amalan yang 
dilakukan daiam rangka ibadah haji seperti tata cara 
melakukan tawaf dan sa'i. Tempat-tempat mengerjakannya, 
seperti Ka'bah, safa dan Marwah. 

254) Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijah Muharam dan 
Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan. 

255) Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai penggani 
(dam) pekerjaan wajibyang ditinggalkan, atau sebagai aenda 
karena melanggar hal-har yang terlarang mengerjakannya 
didalam ibadah haji. 

256! Qalaid ialah hewan hadyu yang diberi kalung, agar 
diketahui orang bahwa hewan itu telah diperuntukkan untuk 
dibawa ke Ka'bah. 

257) Dimaksud dengan karunia ialah keuntungan yang 
diberikan Allah daiam perjalanan, ibadah haji, sedangkan 
keridaan Allah ialah pahala amalan haji. 





yarisuha 

mewarisinya 


wa huwa 

tarak(a) 

ma 

nisfu 

dan 

dia ting- 

apa 

setengah 

dia 

galkan 

yang 



fa laha 
maka 
bag i ny a 


ukhtun wa lahO waladuw lahu 
saudara dan anak baginya tidak 

perempuan ^j ^inya _ _ __ ada 


v> cKjIj \£& && Cl 1&J 0 ) 


tarak(a) mimma suluSani fa lahumas (is)nataini kanatas fa ing walad(un) ,ahs 
dia ting- dariapa dua maka bagi dua keduanya maka anak baginya 

gal kan yang pertiga keduanya _ orarw 


galk^ yang _ pertiga _ Keauanya VV _ _ ^ ^ -_ 

i£H\ -5^ % & 

^ •*** ^ niAlUiii Irani 1 un 



un§ayain(i) 
dua orang 
perempuan 


ha^zil 

bagian 


mtelu 

seperti 


fa liz zakari 
maka bagi 
laki-laki 


wa msa an 
dan 
wanita 


rijalaw 

laki-laki 


ikhwatar 

beberapa 

saudara 


kanu wa mg 
mereka dan 

Jika 


... . _11 = * lolri im u ih alAifnlU mwI 


'alTm(un) 

Maha 

Mengetahui 


bi kuili syai’in 
terhadap segala 
sesuatu 


wallahu 

dan 

Allah 


an tadillu 
supaya kalian tidak 
sesat 


lakum 

kepada 

kalian 


yahayyfnuikfHi 

Allah 

mencrafMflBQ , 









4*1 


rahfrn rahmanir 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih 

TW 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


bahlmatul 

binatang 


’lakum 

bagi 

kalian 


uhillat 

dihalalkan 


bil-'uqud(i) 

janji-janji 


penuhilah 
oleh kalian 



- — W --¥*» ' W ” 

P viy '5^ ^ QU 

’lakum uhillat bil-'uqud(i) ^ aufu amanD laiina 


Ya ayyuhaf 
Wahai 


A 


innali^ha hurum(un) wa a n tum said! g^ira muhillis ‘alarum yutla ma m ari aml 

sesungguh- sedang dan berburu tanpa atas dibacakan apa kecuali 

nya Allah ihrnm kalian _ menghalalkan kalian _, -—--— ■ 


alaikum 

atas 

kalian 

v# 


nya an idm-^-- V# - W‘9 , 

.a i v < '* -ii air >,*> >^r 

sya'a'irallahi latuhiilu amanu lazTna YSayyuhal mi yurid(u) ma yahkunw 

_ • 1 :f__ a ii.u berimaP Arann.nranfi VUPhfli * ' Dia 3D3 


sya'a'irallahi 
syi'ar-syi'ar Allah 
(yang di haram kan-Nva) 


la tuhillu 
janganlah kalian 
melanaaar 

- jLYJ 


lazTna YS ayyuhal 
orang-orang wahai 
yang 


yurid(u) 
Dia 
kehendaki 


ma yahkurtfl,i 

apa menetapkan 
yang hukum 


I FN m — fi wmaw - w — m 7 7 j* 

* t—wa la tfimmmal "wji lai naia’ida wa lal hadva harama wa lasy 


baital har§ma wa la cimrninal ws lal gala ida 

Baitul Haram dan jangan orang-orang dan jangan binatang 

yang mengunjungi kurban yang dikalungi 


wa lal hadya 
danjangan 
binatang kurban 


liarama 

haram 


1 lasy syahrifi 
dan jangan 
bularvbulari, 


> rSy 


' haiaitiim wa if a wa ridwana(n) mirrabbihim 




K 


V < 9 * 


if 


fa? tadu 
maka berburulah 


1 ha la Itu m 
kalian telah 
selesaikan haj 


wa iza 
dan 
apabila 


wa ridwana(n) 
dan 

keridaan 


mir rabbihim 
dari Tuhan 
mereka 


vl 

fad lam 
karunia 


yabiJigQrtfl 

meneka 

rriemiMa 




** ** * on naumin svana'anu ’wa la yairimannakum 


‘anil masjidil 
dari Masjid 


ag saddukum 
(karena) mereka 
menghalangi kalian 


qaumin syana'anu wa IS yajrimannakuW 

(terhadap) kebencian dan jangan sekali-kali men- 

suatu kaum_dorong kalian herbuat dosa^ 


- -, # 

j ol -yJ*’ 

^^ ... . _. - _ hAdim) 


wa la ta'awanu 
dan janganlah 
tolong menoloni 


wat taqwa 
dan takwa 




‘alal birri 
daiam 
kebaikan 


wa ta'awanu 
dan tolong 
menolonqlah 


an ta'fadu 
sehingga kalian 
kelewat batas 

M 


harlot 
M -Haram 




ilJi %£. 'M 

"laabllT syadTdul \nna\ma' wattaqullah(a) wal-udwani ^ ^ 

siksa-Nya sangat keras sesungguhnya dan bertakwalah dan permusuhan 

Allah Allah kalian kepada Allah _ 1 

MAtld J.y tr 

IV!add W.i 















































































Surah Ke - 5 


Juz Ke - 6 


0 iJuLJtl 


1 *V 




■jSt 5 At-MA'1DAH 



* - C rtl ItlA I l/flll 

(HMangan) 


U Zj gp '<& \% 

IT ^. n :_:ilAU,T . .UTIIIo, mn mo II- - - mo Inhmill HaiTIM mQltatll ' ‘ T3101 If I I m I 11 


» X 10 > 


It gairillahi uhillla wa ma 

untuk selain disem- dan apa 

Allah belih yang 

- VM 


khinzm 

babi 


wa lahmul wad damu 
dan dan 

daging da rah 


maitatu 

bangkai 


*‘alaikumul 

atas 

kalian 


w 

'$\ v4£\j iS££!\J & 


akalas wa ma 

memakan dan apa 

yang 


wan natThatu 
dan binatang 
yang ditanduk 


wal rnutaraddiyatu 
dan yang 
jatuh 


wal mauquiatu 
dan yang 
dipukul 


wal munkhaniqatu bihT 

dan yang dengan- 

tercekik nya 


!•> *• •* - 

tastaqsimu 
jika kalian 
mengundi nasib 


wa ar) ^ ‘slan nusubi zubiha wa ma zakkaitum ma ilia sabu'u 

dan untuk berhala disembelih dan (bina- kalian apa kecuali binatang 

bahwa tang) yang sembelih yang buas 


’ mindTnikum knfaru Ja2tna ya’isal alyauma fisq(un) 'zalikum ' bil-azlam(i) 

dari agama kafir orang-orang berputus pada hari kefasikan demikian dengan anak 

kalian 


orang-orang 
yang 


ya 

berputus 

asa 


yaurna 
pada hari 
haji wada 


demikian 

itu 


dengan anak 
panah 


> 

c-uwflj 

wa atmamtu 
dan telah 
Aku cukupkan 


IdTnakum llakum akmaltu alyauma wakhsyaun(i) * fa la takhsyauhum 

agama bagi telah aku hari ini dantakutlah maka jangan kalian 

kalian kalian sempurnakan (hari haji Akbar) kepada-Ku takut pada mereka 


(id)turra, fa manid dtna(n) \ islama ' lakumul 


(id)turra 

terpaksa 


W 

{3} 


fa maniql dtna(n) \ islama 

maka barang (sebagai) agama Islam 

siapa yang (yang benar) 

- w , 1* 


lakumul 
bagi 
kalian 


waraditu **ni‘matT Valaikum 

dan Aku nikmat-Ku atas 

ridhai kalian 


<- 

rahlm(un) gafurur fa innallaha li ismiq ^ gaira mutajanifil ff makhmasatin 

Maha Maha maka sesungguh- untuk berbuat tanpa disengaja dalam kelaparan 

Penyayang Pengampun_nya Allah dosa 


wa ma tayyibatu i lakumut uhilla tjul latium ufilHa ma za Yas’alunaka 


wa ma 

dan buruan 
(yang ditangkap) 


tayyibatu 

yang 

baik-baik 


i lakumut 
bagi 
kalian 


yang 

dihalalkan 


QUl 
kata- 
kanlah 


bagi 

mereka 


(yang) 

dihalalkan 


mereka bertanya 
kepadamu 

IV 


_ i, __:_ ly. .1.“. < ii_ !i„.__ 11 ^. viimmo 4-..11T».~. n o,N• __ minnl inu/arihi 


amsakna mimma fa kulu ‘allamakumullahu mimma tu'allimOnahunna mukalliblna 

ia dari apa maka makan- Allah mengajari dari apa kalian yang terlatih 

tangkap yang lah kalian kalian_yang mengajarinya untuk berburu 


allamtum minal jawarihi 
(yang) kalian ajarkan 
dari binatang buas 


£z0 

sari'll! innallaha wattanullahfal 'alaihi waz kurus Valaikum 


"hisab(i) sarful innallaha wattaqullah(a) 'alaihi 

hisab-Nya sangat sesungguhnya dan bertakwalah kalian atasnya 

cepat Allah_kepada Allah 


(is)mallahi 
nama Allah 


Z qKsi ifei 'S P § 

kitaba utul lazina wa ta'amul tayyibat(u) lakumut uhilla A! yaurna 

. - Kitab diberi orang-orang dan makanan yang baik-baik bagi dihalalkan pada 14) 

halal yanq kalian hari ini 


waz kurus 1 ‘alaikum 
dan atas 

sebutlah kalian kalian 


wal muhsanatu 
dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan 

n . 

ujurahunna 
maskawin 
mereka 


minal mu’minati 
dari wanita-wanita 
yang beriman 

- VJ 


wal muhsanatu lahum 

dan wanita-wanita bagi 

yang menjaga kehormatan mereka 

W 


fi & puz %3 

lahum *wata‘amukum lakum 

bagi halal dar> makanan bagi 

kalian kalian 


ataitumuhunna iza *m-ncTVi vr.tr^ kitaba utul minal lazina 


kalian berikan 
kepada mereka 


apabila 


1 ming qabtiKum 
sebelum kalian 


minal lazina 
dan orang-orang 
yang 


> 2 . 


yakfur wa may 

ingkar dan barang 

siapa yang 


S5 tfjy O&i&jp 


akhdan(in) 

gundik-gundik 


wa la muttakhizT 
dan tidak 
menjadikannya 


gaira musafihTna 
bukan untuk berzina 


“l^F 


^7 

«» 

muhsinTna 

untuk 

mengawininya 


‘Ofto ss 41* V Ja 


minal-khasirin(a) 
termasuk orang-orang 
yang rugi 


fil akhirati 
di akhirat 



107 




3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, 
darah, 258 * daging babi, dan (daging) 
hewan yang disembelih bukan atas (nama) 
Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam 
binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
sembelih. 2595 Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan 
pula) mengundi nasib dengan azlam (anak 
panah); 2605 (karena) itu suatu perbuatan 
fasik, Pada hari ini 261 5 orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 
sebab itu janganlah kamu takut kepada 
mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada 
hari ini telah Aku sempurnakan agamamu 
untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat- 
Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai 
agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa 2625 
karena lapar bukan karena ingin berbuat 
dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

4. Mereka bertanya kepadamu (Muham¬ 
mad), "Apakah yang dihalalkan bagi me¬ 
reka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagi¬ 
mu (adalah makanan) yang baik-baik dan 
(buruan yang ditangkap) oleh binatang 
pemburu yang teiah kamu latih untuk 
berburu, yang kamu latih menurut apa 
yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka 
makantah apa yang ditangkapnya untuk¬ 
mu; 2635 dan sebutlah nama Allah (waktu 
melepasnya). Dan bertakwalah kepada 
Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhi- 
tungan-Nya" 

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala 
yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli 
Kitab itu halal bagimu, dan makananmu 
halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu 
menikahi) perempuan-perempuan yang 
menjaga kehormatan 2645 di antara perem¬ 
puan-perempuan yang beriman dan perem¬ 
puan-perempuan yang menjaga kehormat¬ 
an di antara orang-orang yang diberi kitab 
sebelum kamu, apabila kamu membayar 
maskawin mereka untuk menikahinya, tidak 
dengan maksud berzina dan bukan untuk 
menjadikan perempuan piaraan. Barang sia¬ 
pa kafir setelah beriman maka sungguh, sia- 
sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk 
orang-orang yang rugi. 

258) Darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut 
dalam Al-An f am (6): 145. 

259) Hewan yang tercekik, yang dipukul yang jatuh, yang 
ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal 
kalau sempat disembelih sebelum mati. 

260) Al-Azlam artinya anak panah yang belum memakai 
bulu. Orang Arab jahiliyah menagunakan anak panah 
yang belum memakai bulu untuk menentukan apakah 
mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. 
Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang 
belum memakai bulu. Setelah ditulis masing-masing 
yaitu dengan "iakukanlah" "Jangan lakukan," sedangyang 
ketiga tidak ditulis apa-apa, ailetakkan dalam sebuan 
tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak 
melakukan sesuatu perbuatan maka mereka meminta 
agar juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah 
itu. Terserahlah nanti apakan mereka akan melakukan, 
atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak 
panah yang dia ambil itu. Kalau yang terambi! anak panah 
yang tidak ada tulisan nya, maka undian diulangi sekali 
lagi. 

261) Yang dimakud dengan hari ini ialah masa haji wada; haji 
terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. 

262) Dibolehkan memakan makanan yang diharamkan 
oleh ayat ini jika terpaksa. 

263) Buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata 
untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu. 

264) Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang 
merdeka. 












































€ 


108 


5.ai-mA'idah 

(Hidangan) 


WUDU, MANDI DAN TAYAMUM 

6. Wahai orang-orang yang beriman! Apa- 
bila kamu hendak melaksanakan salat, 
maka basuhlah wajahmu dan tanganmu 
sampai ke siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kedua kakimu sampai ke 
kedua mata kaki. Jika kamu junub maka 
mandilah. Dan jika kamu sakit atau da- 
lam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh 
perempuan, maka jika kamu tidak mem- 
peroleh air, maka bertayamumlah dengan 
debu yang baik (suci); usaplah wajahmu 
dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah 
tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan me- 
nyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar 
kamu bersyukur. 


Asbabun Nuzul ayat 6 


Dan Abbad bin AbdiUah bahwa setelah peristiwa 
hikmgnya fealuiig Aisyah Ra yang memmbulkan 
fitnah besar, pada suatu peperangan beserta 
Rasulullah Saw, kalung Aisyah jatuh iagi. Orang- 
orangpun terhalang pulang karena meocan kalung 
Aisyah, maka Abu Bakar bapaknya berkata kepada 
anaknya, ”Wahai anakku, tiap peqatananmu selalu 
menjadi musibah yang menjengkelkan orang 
lam'’ Maka turunlah ayat ini y ang membokhkan 
tayammum. Abu Bakar berkata, ’’Sesungguhnya 
engkau membawa berkah” (HR At-Thabrani) 


7. Dan ingatlah akan karunia Allah ke- 
padamu dan perjanjian-Nya yang 
telah diikatkan kepadamu, ketika kamu 
mengatakan/'Kami mendengardan kami 
menaati." Dan bertakwalah kepada Allah, 
sungguh, Allah Maha Mengetahui segala 
isi hati. 

KEWAJIBAN BERLAKU ADIL DAN JUJUR 

8. Wahai orang-orang yang beriman! 
Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 
karena Allah, (ketika) menjadi saksi de¬ 
ngan adil. Dan janganlah kebencianmu 
terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 
Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

9. Allah telah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh, (bahwa) mereka akan mendapat 
ampunan dan pahala yang besar. 



265) Sakit yang tidak boleh kena air. 

266) Menyentuh, menurut jumhur ialah"bersentuhan 
kulit" sedang sebagian mufasir adalah "bercampur 
sebagai suami istri" 

I 267) Perjanjian akan mendengar dan mengikuti nabi 
dalam segala keadaan yang diikrarkan waktu bai'ah 
(prasetia). 




’SLjj+j pA 

1 hi mTictifiim wamsahu ** Hal marafiai ' waaidivakum wujuh£ 

dan usaplah 


bi rausikum 

kepala kalian 


Hal marafiqi 
sampai 
(serta) siku 


wa aidiyakum 
dan tangan 
kalian 


^ » 

wujuhakum 
wajah kalian 


5^15 04- ££T Uj 

fat fahharu junubaq * kuntum wa ing M ilal-ka'bain(t) wa arjulakum 

maka bersucilah junub kalian dan jika hingga (serta) kedua dan kaki kalian 


fat fahharu 

maka bersucilah 
kalian 


junubaq 

junub 


wa mg 
dan jika 


ilal-ka'bain(t) 
hingga (serta) kedua 
mata kaki 


) arjulakum 
dan kaki kalian 


& # it it pit 5]i 

minat nS r iti ■mrkakum pihadnm au '""‘aia safarin au marda ■ kuriUfiTi wa mo 

sakit 


minal gilfi 

dari tempat 
buang air 


1 miTHakuro 
dari 
kalian 


ahadum jS’a 
seseorang datang atau 


l ai§ safarin 

dalam 

perjalanan 


mw — mm - w — mm i z# -wn 

ex £13 E \y+4 $ 

sa*Tdan fa tayammamu m§‘an tajidu Ha lam nisa’a 


kugluiri wa mg 
kalian dan 

jika 


saTdari 

yang (dengan) 

baik debu 


fa tayammamu 

maka bertayamum¬ 
lah kalian 


tajidu 

kalian 

mendapati 


Ha lam 

maka 

tidak 


nisa’a 

wanita- 

wanita 


>> ^ \*< 
1 

»au iamastumun 

atau kalian 
menyentuh 


>i t A 9 \ 1/ ^ 




yurklijliahtJ 

Allah 

menghendaki 


mirth (u) 
dengannya 
(debu) 



9 A 


wa aidfkum 

dan tangan-tangan 
kalian 


bi wujuhikum 
wajah-wajah 


twTisahft 

maka 
usaplah 


* " \ ^ 1 A* * \ ^ S * 9 „ >>- < * < / L 

A 1 A. 

I il ..iiaiihLntMtM wiirTWn ttt'f Ittiu min haF*!iw ‘nlaikum li vai'sla 


yuifthhtrakuni 

untuk mensucikan 
kalian 


yurfdu 

Dia 

menghendaki 


wa ISkly 

akan tetapi 


min harajiw 

dari kesulitan 


‘aiaikum 
atas kalian 


h yaj'ala 

untuk 
menjadikan 


1 

{6} 


\J 

fkiirimiai * la‘alhhim * ‘nistikism ni'matahn wa U uulin>mil 


tasykurun(a) 

bersyukur 


‘aiaikum 

atas kalian 


ni'matahu 

nikmat-Nya 


wa II yuiimrna 
dan untuk 
menyempurnakan 


1 w^gakurn 

Dia janjikan 
pada kalian 




Hail 

yang 


wa ml&§qahul 

dan perjanjian-Nya 



iii 




‘aiaikum 

atas 

kalian 


ni'mataliShi 

nikmat Allah 


Wat kurQ 
dan ingatlah 
kalian 


—~ wj - •» j; , 7 ^ Lt 


T- 




bi ‘affmum innaHSha W3ttaquliah(a) wa a|a‘na 

terhadap (apa Maha sesungguh- dan bertakwalah dan kami 
yang ada dalam) Mengetahui nya Allah kalian kepada Allah taat 


P-e iylli 

JraiLficm l" 


sami‘ni ’ qultum it W 17 

kami kalian berkata keti- dengan 

mendengar ka nya 


A <£$ $$ & 

lUlflhi qawwaniTna kunQ Smartu 

karena orang-orang yang jadilah beriman 

Allah menegakkan_kalian 




YS ayyuhal 
wahai 


{7} 


§udur(i) 

hati-hati 


aiS. qaumin 

untuk suatu 

kaum (YahudR 


c>\Ll 

syana’anu 

kebencian 


«* —»r 


W 




wa ia yajnm-tnnakum 

dan janganlah membuat 
kalian berbuat dosa 


bil-qisfi 

dengan 

adjj 


syuhada'a 

saksi-saksi 


..r*r _ ^ *_u.. 


waltaquUAhlti) 

dan bertakwalah 
kalian kepada Allah 


lit taqwS ' 

kepada takwa 


aqrabu 

lebih dekat 


huws 

ia (Adil) 


rdilu 

berbuat 
adillah kalian 


ta'Qiiu 

berlaku adil 


agar 

tidak 


3^* <31^ <Ui \-A&j 

tstzrna 

beriman orang-orang Allah telah 

yanq menjanjikan 

--— 19 


- mar~ 

tus < 




ta'maiunta) 

kalian kerjakan 


bi m§ khabtrum 

terhadap Maha 

apa yang Mengetahui 


tnaltahs 

sesungguh nya 
Allah 


_-Vf—WT- M ^ t 


'a?tm(un> 

yang besar 






















































aidiyahum * ilaikum 

tangan-tangan mereka kepada 

(untuk berbuat jahat) kalian 


fal yatawakkalil 
maka bertawakal 

kit ~ 




wa ‘alallahi 
dan kepada 


// 


SOU 


untuk mereka 
memanjangkan 

wattaqullah(a) 
dan bertakwalah kalian 
kepada Allah 

~—-w 



J.S5 


aidiyahum fa kaffa 

tangan mereka maka Dia 

menahan 


bam 

Bani 


miSaqa 

janji 


JJaij |§| ‘O'/ 

. Wa laqad 


*> Ti 


akha^aliahu 
Allah telah 
mengambil 


dan 

sungguh 


{ 11 } 


mu'minun(a) 
orang-orang 
yang beriman 


U—OOJ Sit'll 


wa qalailahu 
dan Allah 
berfirman 


naqlba(n) 

pemimpin 


(iS)nai ‘asyara 
dua belas 


minhumu§ 
dari mereka 


wa ba'aSna 
dan Kami telah 
mengangkat 


isra'Tl(a) 
Is rail 


- > >>*cV 4\sZw >>ar «1’ T1 

zakata ' wa ataitumuz 1 'aqamtumu$ lain 

zakat dan shalat kalian sungguh 

menunaikan 


tv 


qardan wa aqradtumullaha ' wa ‘azzartumQhum **bi rusuiT 




'aqamtumu$ 
kalian 
mendirikan 


rU 


sungguh 

jika 


ma'akum 

bersama 

kalian 

mm 


Inn i 

sungguh 

Aku 


mm 






qardan wa aqradtumullaha 

pinjaman dan kalian meminjamkan 

ada Allah 

- 1* w- . 

rt^acle-iVj 

1 wa la udkhilani 


dan kalian 
membantu mereka 


\ 


wa la udkhilannakum 
dan akan Aku 
masukkan kalian 


•< <■ 


sayyi’atikum 
kesalahan- 
kesalahan kalian 



ww 

4s*. 


bi rusuli 
kepada 
rasul-rasul-Ku 


* wa 3mar[tum 
dan kalian 
beriman 


‘angkum 

dari 

kalian 


“W 


la ukaffiranna 
sungguh akan 
Aku hapus 


'JhF* y- ; 


^r 

ba'da kafara 

seteiah kafir 


fa mang 
maka barang 
siapa yang 


anhar(u) 

sungai-sungai 


miq tahtihal 
dari bawahnya 


9 

Fa bi ma 

maka dengan {12} 
sebab 


ww 

\" • v ,o xtl yr^y 5 X- 

'-*-£ a V® y** -Ajls 


sabll(i) 
(dari) jalan 


sawa as 
(yang) lurus 


dalla 

telah 

sesat 


fa qad 

maka 

sungguh 






Malika 

itu 



» w 

rt-4->jAd 

' aulubahum wa ia'alna 1 la'annahum 


» 




qulubahum 
hati mereka 


"H — lay 

il; u±i- 

mimma ha??am wa nasQ 

dari apa sebagian dan mereka 

yang (pesan) meiupakan 


wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


I la'annahum 
Kami kutuk 
mereka 


irxhtim , n 1H3 ’minhum kha’inatim TSTFstli'n w» I hihffl 


v li« 

IX < ^ X 

'am mawadi'ihi 
dari tempat- 
tempatnya 


K & * ♦*** 

' mTsSqahum naqditiim 

janji mereka 

melanggar 


mereka 


^=Jl 

kalima 

perkataan (Firman Allah) 


minhum qalTfam iHS ' minhum 
di antara sedikit kecuali di antara 
mereka mereka 


'ala khi'inatirn 

orang 

yang khianat 


Wali'u 

melihat 



> 11 

aiiSi 

innallgha 

sesungguhnya 

Allah 


wa IS tazSIu bih(T) 

dan kamu se- dengan- 

nantiasa akan nya 




' S 9 |/ 




uun«fs»h * ‘anhi im 


wa?fah 

dan 

biarkanlah 



M.vJri /B i ir muri^ 

* SUah 

Mi 

«* huilh 

tom 



s.ai-mAidah f A Q ftk. 
^_j idangan? 109 g T 

10. Adapun orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami, mereka 
itulah penghuni neraka. 

11. Wahai orang-orang yang beriman! 
Ingatlah nikmat Allah (yang diberikan) 
kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud 
hendak menyerangmu dengan tangan- 
nya, lalu Allah menahan tangan mereka 
dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, 
dan hanya kepada Allah-lah hendaknya 
orang-orang beriman itu bertawakal. 

PENGINGKARAN JANJI PRASETIA 
OLEH ORANG-ORANG YAHUDI DAN 
NASRANI 

12. Dan sungguh, Allah telah meng¬ 
ambil perjanjian dari Bani Israil dan 
Kami telah mengangkat dua belas orang 
pemimpin diantara mereka. Dan Allah 
berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, 
jika kamu melaksanakan salat dan 
menunaikan zakat serta beriman kepada 
rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka 
dan kamu pinjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, 268} pasti akan Aku 
hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti, 
akan Aku masukkan ke dalam surga yang 
mengaiir di bawahnya sungai-sungai. 
Tetapi barang siapa kafir di antaramu 
seteiah itu, maka sesungguhnya dia telah 
tersesat dari jalan yang lurus." 

13. (Tetapi) karena mereka melanggar 
janjinya, maka Kami melaknat mere¬ 
ka, dan Kami jadikan hati mereka keras 
membatu. Mereka suka mengubah fir¬ 
man (Allah) dari tempatnya, 269} dan 
mereka (sengaja) meiupakan sebagian 
pesan yang telah diperingatkan kepada 
mereka. Engkau (Muhammad) senantiasa 
akan melihat pengkhianatan dari mereka 
kecuali sekelompok kecil di antara mereka 
(yang tidak berkhianat), maka maaf- 
kanlah mereka dan biarkan mereka. 
Sungguh, Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Mate tafazh "Al-Qur'an" &&t®m terminoiogis 
sangat banyak, mengingat begitu banyak penger- 
tiannya ditinjau dan beragam segi Terkadang Al- 
Qur'an diartikan ditmjau dart pengelonipokannya 
sebagai lafazh yang dkicapkan. Terkadan| pula 
diartikan ditmjau dart pengelompokannya 
stegai tulisan yang jelas di dalam mushaf. 
Dan terkadang pula diartikan dfenfau dari 
pengelompokannya sebagai aP/^o/am an-Nafst 
yang menyatu dengan Zat Allah swt. 


268) Menginfakkan harta untuk menunaikan 
kewajiban dengan hati yang ikhlas. 

269) Mengubah arti kata-kata, tempat atau 
menambah dan mengurangi. 












































jfK 11A | 5. AI-MA'IDAH ISL 

110 I (Hidangan) 

14. Dan di antara orang-orang yang me- 
ngatakan, "Kami ini orang Nasrani," Kami 
telah mengambil perjanjian mereka, teta- 
pi mereka (sengaja) melupakan sebagian 
pesan yang telah diperingatkan kepada 
mereka, maka Kami timbulkan permu- 
suhan dan kebencian di antara mereka 
hingga hari Kiamat. Dan kelak Allah akan 
memberitakan kepada mereka apa yang 
telah mereka kerjakan. 

15-Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami 
telah datang kepadamu, menjelaskan 
kepadamu banyak hal dari (isi) Kitab yang 
kamu sembunyikan, dan banyak (pu¬ 
la) yang dibiarkannya. Sungguh, telah 
datang kepadamu cahaya dari Allah, dan 
Kitab yang menjelaskan, 

16. Dengan Kitab itulah Allah memberi 
petunjuk kepada orang yang mengikuti 
keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan 
(dengan Kitab itu pula) Allah mengelu- 
arkan orang itu dari gelap gulita kepada 
cahaya dengan izin-Nya, dan menunjuk- 
kan ke jalan yang lurus. 

17. Sungguh, telah kafir orang yang ber- 
kata, "Sesungguhnya Allah itu dialah 
Al-Masih putra Maryam" Katakanlah 
(Muhammad), "Siapakah yang dapat 
menghalang-halangi kehendak Allah, 
jika Dia hendak membinasakan Al-Masih 
putra Maryam beserta ibunya dan seluruh 
(manusia) yang berada di bumi?" dan 
milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi 
dan apa yang ada di antara keduanya. Dia 
menciptakan apa yang Dia kehendaki. 
Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Abu Nasbr abFarabi di daiam kitabnya, 
al-Aif&zh Wai-Huruf, menegaskan bahwa 
bahasa yang paling bagus dan paling mudah 
(untukdipahami dan diucapkan) adalab 
bahasa suku Quraisy. Sehingga beberapa 
suku Arab lainnya, stperti Qais, Tamim 
dan Asad, mengambil dan bahasa Quraisy 
itu, ketiga: suku inilah yang paling banyak 
mengambil bahasa mereka, bahkan ketiga 
suku ini tidak menghiraukan beberapa 
bahasa suku lainnya ka terra postsinya yang 
beirdekatan denganbangsa asing yang foukan 
Arab Mereka jugatidak mengambil dari suku 
Hadhari dan iaran. 

Adapun yang dimaksud adalah untuk 
menyatakan bahwa AhQuran diturun- 
kan dengan bahasa Arab yang paling murni 
dan fasih, ha! yang mencegah terjadinya 
pencemaran akan kemurntan bahasa 
Arab Al-Q.ur'an. Sebab, Anda tidak akan 
men da pat kan satu lafazh pun di daiam nya, 
kecuali lafazh itu memiliki sumber murni dart 
bahasa Arab. 


270} Cahaya maksudnya Nabi Muhammad saw. dan 
Kitab maksudnya Al-Quran. 






113 si ra|i m 
kepada 
jalan 

. wrw 

,1 


wa yahcfihim 

dan memberi 
mereka petunjuk 




innallSha qSSQ 

sesungguhnya berkata 

Allah 



_ . ** _ JT— ... nkLnu ■■ li -i ■ i 



minail^hi yamiiku fa may qul 

dari Allah (dapat) menguasai maka siapa katakan- 
_ (untuk me nq ha Ian gi) _ yang lah 


putra 

Maryam 


(ib)na maryama 
putra Maryam 




mHslniib 

Al-Masih 


ay yuhlikal 
untuk 
membinasakan __ 


4.^1 wiii kj 




wai afdi 
dan 
bum! 


samawatf 

langit 


rnulkus 

kerajaan 


wa lillahi 
dan miiik 
Allah 


jamfa(n} 

seluruhnya 


lil ar(tf 

i,: da) dJ 

bumi- I 


® Jp ^ ^ i * k i ^ 


qadifluni syai’ing 
D7} Mahd kua&a sesuatu 



waEIShu 

dan Allah 


yasya T (u) 

Dia 

kehendaki 



Mtiril 
tjiiiinrth 






ma yakhluqu bainahuma mfl 

apa Dia menciptakan di antara dan ap 
yang keduanya _ y al ^h 


iOi 

'O' 


Mwrfti sit-in ItaWJl£t» . 
Wajifcp 
ia*fm 
Mnrirf fArR 






































































Surah Ke - 5 


Juz Ke-6 



jj m&'\ & jisj 


> *< 


> 


flU) 

katakan- 

lah 


wa ahibb« uh(u) 
dan kekasih- 
kekasih-Nya 


nannu 

kami 


anak-anak 
Allah 

li & W*» W~ V<J n» & . . .»». ~ 

t >.*" c'T'T <> < Y \\*& \^ 

<>4 jt- 6^ J* (4 s 

ii mau vsinfirtl Ifhalan^al mi mm on haewairiim anhim hoi hi ini ihiL'iim ' i/ii'a-j-rihiil^nm fo It mo 


wan nasara 

dan orang-orang 
Nasrani 


yahudu 

orang-orang 

Yahudi 


Wa qatatil 
dan 

berkata 


J may yagfiru khalaq(a) mimman basyarum aqtum bal 

bagi orang Dia meng- Dia diantara manusia kalian bahkan 
yang ampuni ciptakan orang yang 


bi 2unubikum 
karena dosa- 
dosa kalian 

if 


' yu'azzibukum fa li ma 
Dia mengazab maka 
kalian mengapa 


7 W — KJ - yp — 

. i-vfi ^ - 1 >,T> \.s & jYi4 T <. > Y*' >Yt' 

CrfjX'J (Jr 4 


wal ardi 
dan bumi 


samawati 

iangit 


mulkus 

kerajaan 


wa lillahi 
dan milik 
Allah 


yasv|'(u) 

kehendaki 


may 

orang 

yang 


wayu'azzibu 
dan mengazab 


yasya u 
Dia 


. .- 

pZ "1 v^3i 4ij £%Z Cj 


\ ja’akum qad kitabi Ya ahlal 

telah datang sungguh Kitab Wahai 

kepada kalian (Yahudi & Nasrani) ahli 


{18} 


ma?Tr(u) wa ilaihii bainahuma wa m3 

tempat dan di antara dan apa 

kembali kepada-Nya keduanya yang 


— w - vp - cv - 

b*U u iy yu ^ <-£ri uJ 

I Anil Til on min^r n ici ili f ol5 ^ I'alnim \ a ■ W *-i\ n A m ■ 


ja’ana ma taqiik) aq 

datang tidak kalian sehingga 

pada kami mengatakan tidak 

. . a : ¥« 


minar rusuli ‘ala fatratim ' lakum yubayyinu rasQlunS 

rasul-rasul saat terputus kepada men/e- Rasul Kami 

(pengutusan) kalian laskan (Muhammad) 


U 14 


<X> 4 i !5 S# %£ M JSi 

‘ala kulli ; wallShu wa nazlr(un) basyTruw ' ia'akum faqad wa la nazTr(in) 
atassegala dan dan seorang pern- seorang pemberi telah datang sungguh dan juga seorang 
_ Allah beri peringatan kabargembira kepada kalian pemberi peringatan 


TI 


W 

mim b oa yft tw 

seorang pemberi 
kabar gembira 


i^> I 9 ^ 1 9 *** \ ) 9 ^ *4 9 1 * ^ £ * £ » A 

'jLH •>' kSYy* jli ib ® J* 


(u2)kuru ya qaumi2 

ingatlah wahai 

kalian kaumku 

VP 


ii > 

nuiukaw * wa ia'aiakum amhiva’a ’ fttturn ia'ala i7 * ‘alaiknm ni‘nr 


li qaumihi 
kepada 
kaumnya 


musa 

Musa 


qala 

berkata 


Wa 12 
dan 
ketika 


W 

{19} 


qadir(un) syai'ing 

Maha sesuatu 

kuasa 




mufukaw f waja'alakum ambiya'a ’ ffkum 

penguasa dan menjadikan para nabi di antara 

penguasa kalian kalian 


ipUi /£> 

(ud)khulul Y3 qaumid 

masuklah wahai 

kalian kaumku 


ja'ala 
Dia 
menjadikan 


‘alaikum 
atas kalian 


ni‘mataliahi 
akan 
nikmat Allah 


f ft 

W 

{20} 


minal-'nlamTnfa} nhadam vn'ti * m3 lam * v*/o atSkurr 


mina!-'alam;n(a) 
dari seluruh alam 


ahadam 

(kepada) 

seseorang 


yu'ti 

Dia 

berikan 


1 ma iam 
apa yang 
tidak 


wa Stakum 
dan Dia mem- 
berikan kalian 


0'^ 53s?S p &&T ’£\ ^ji\ 

adbSnkum wa la tartaddu ’ lakum kataballahu | a tl muqaddasatal ardal 

ke belakang dan janganlah bagi Allah tentukan yang yang suci (ke dalam) 

kalian 


wa la tartaddu 
dan janganlah 
kalian berbalik 


1 lakum 
bagi 
kalian 


^ \J\& , 


muqaddasatal 
yang suci 
(palestina) 


ardal 
(ke dalam) 
bumi 




jabbarina qaumari fTha Inna 

(yang) gagah (ada) di dalam sesung- 
perkasa kaum (negeri itu) guhnya 

II 


yS musS 
wahai 
Musa 


I i&Zi 

fa tangqalibO 
maka Kalian 
akan kembali 


<->}? <J$P~ b (p u lj 

minha yakhruju fa iy minha yakhruju baitt5 nadkhulahS Ian wa innS 

darinya mereka keluar maka dari dalam mereka sehingga kami memasukinya tidak dan sung- 

jika(negeri itu)keluar akan guh kami 


.1 ^ 


WTMT 


~wr 



'Sm 


<36 


s' m \. 1 

iss 

tninal laiTna 
dari orang- 
orang yang 

rajulSni 
dua orang 
laki-laki 

Q3la 

berkata 

{22} 

dakhilun(a) 

orang-orang 
yang masuk 

fa inns 

maka sung¬ 
guh kami 


dakhaltumQhu fa i2a 

kalian memasukinya maka 

apabila 


% f# \%l\ P& 


bab(a) ‘alaihimul 

melalui pintu (untuk menyerbu) 
gerbang mereka 


0 
r __, mu’minlnfa) 

{23; orang-orang 

yang beriman 



(ud)khuiu ‘alaihimad an'amallShu 
masuklah atas telah Allah 

kalian keduanya beri nikmat 

ir 


oi IpS^is 

mg m tawakkalp 
jika maka bertawakallah 
kalian 


i. Y ' ’• 


wa ‘aialiahi galibun(a) fa innskum 

dan kepada orang-orang maka sungguh 

Allah yang menang kalian 





5, AI-MA'IDAH 
(Hidangan) 



18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, 
"Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih- 
kekasih-Nya" Katakanlah, "Mengapa Allah 
menyiksa kamu karena dosa-dosamu? 
Tidak, kamu adalah manusia (biasa) di 
antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia 
mengampuni siapa yang Dia kehendaki 
dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. 
Dan milik Allah seluruh kerajaan Iangit 
dan bumi serta apa yang ada di antara 
keduanya. Dan kepada-Nya semua akan 
kembali." 


19. Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami 
telah datang kepadamu, menjelaskan 
(syariat Kami) kepadamu ketika terputus 
(pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak 
mengatakan, "Tidak ada yang datang 
kepada kami baik seorang pembawa 
berita gembira maupun seorang pemberi 
peringatan"Sungguh, telah datang kepa¬ 
damu pembawa berita gembira dan pem¬ 
beri peringatan. Dan Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. 

KEENGGANAN BANGSA YAHUDI MENAATI 
PERINTAH NABI MUSA A.S. MEMASUKI PA¬ 
LESTINA DAN AKIBATNYA 

20. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata 
kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Ingat¬ 
lah akan nikmat Allah kepadamu ketika 
Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, 
dan menjadikan kamu sebagai orang- 
orang merdeka, dan memberikan kepada 
kamu apa yang belum pernah diberikan 
kepada seorang pun di antara umat yang 
lain" 


21. Wahai kaumku! Masuklah ke tanah 
suci (Palestina) yang telah ditentukan 
Allah bagimu, 271 ' dan janganlah kamu 
berbalik ke belakang (karena takut kepa¬ 
da musuh), nanti kamu menjadi orang 
yang rugi. 


22. Mereka berkata, "Wahai Musa! Se- 
sungguhnya di dalam negeri itu ada 
orang-orang yang sangat kuatdan kejam, 
kami tidak akan memasukinya sebelum 
mereka keluar darinya. Jika mereka keluar 
dari sana, niscaya kami akan masuk." 


23. Berkatalah dua orang laki-laki di an¬ 
tara mereka yang bertakwa, yang telah 
diberi nikmat oleh Allah, "Serbulah me¬ 
reka melalui pintu gerbang (negeri) itu. 
Jika kamu memasukinya niscaya kamu 
akan menang. Dan bertawakallah kamu 
hanya kepada Allah, jika kamu orang- 
orang beriman." 


271) Tanah Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum 
Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. 
























































€ 


112 


5. AI-MA'IDAH 
Hidangan) 



24. Mereka berkata, "Wa ha i Musa! Sampai 
kapan pun kami tidak akan memasukinya 
selama mereka masih ada di dalamnya, 
karena itu pergilah engkau bersama 
Tuhanmu, dan berperanglah kamu 
berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di 
sini saja." 

25. Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, 
aku hanya menguasai diriku sendiri dan 
saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara 
kami dengan orang-orang yang fasik itu" 

2b. (Allah) berfirnnan, "(Jika demikian), 
maka (negeri) itu terlarang buat mereka 
selama empat puluh tahun, (selama itu) 
mereka akan mengembara kebingungan 
di bumi. Maka janganlah engkau (Musa) 
bersedih hati (memikirkan nasib) orang- 
orang yang fasik itu" 

KISAH PEMBUNUHAN PERTAMA DAN 
BESARNYA MALAPETAKA AKIBAT PEM¬ 
BUNUHAN 

27. Dan ceritakanlah (Muhammad) yang 
sebenarnya kepada mereka tentang kisah 
kedua putra Adam, 272 > ketika keduanya 
mempersembahkan kurban, maka (kurban) 
salah seorang dari mereka berdua (Habil) 
diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak 
diterima. Dia (Qabil) berkata/'Sungguh, aku 
pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, 
"Sesungguhnya Allah hanya menerima 
(amal) dari orang yang bertakwa." 

28. "Sungguh, jika engkau (Qabil) meng- 
gerakkan tanganmu kepadaku untuk 
membunuhku, aku tidak akan meng- 
gerakkan tanganku kepadamu untuk 
membunuhmu. Aku takut kepada Allah, 
Tuhan seluruh alam" 

29. "Sesungguhnya aku ingin agar engkau 
kembali dengan (membawa) dosa (mem- 
bunuh)ku dan dosamu sendiri, maka 
engkau akan menjadi penghuni neraka; 
dan itulah balasan bagi orang yang zalim." 

1 30. Maka nafsu (Qabil) mendorongnya 
untuk membunuh saudaranya, kemudian 
dia pun (benar-benar) membunuhnya, 
maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. 

31. Kemudian Allah mengutus seekor bu- 
rung gagak menggali tanah untuk diper- 
lihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana 
dia seharusnya menguburkan mayat 
saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka 
aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat 
seperti burung gagak ini, sehingga aku 
dapat menguburkan mayat saudaraku 
ini?" Maka jadilah dia termasuk orang 
yang menyesal. 



&& ^ tyn | 


dan di antara 
feaum 


tkairmnA fatVuq wa aKhi na^sj 

di antara mala dan saudaraku diriku 

Kami pls&hkaniafo 


ilift 

kecuaJi 


)a amliku f^| 

tidak menguasai 


rp* Cpif 


sanah(tan) 

tahun 


arba‘Tna 
empat puluh 


‘alaihim muharramatun fa innaha Qala - 

atas diharamkan maka sungguh Dia l"J 

mereka ia (negeri itu) berfirman _ 


yangf 


,L 


**'“*'** -:i (ii-afril ^ VdtlhUTia 

eka mengem- 
a kobmgungM 


fasiqin(a) 
yang fasik 


‘ala! qaumi! 
atas kaum 


fa la ta’sa 
maka janganlah 
kamu putus asa 

-wr 


hl-ardt 

di bumi 


CIS t? 

« 5= “ “S 8 ”’ “ ““ S S, 


qurbanaq qarraba 

(dengan) keduanya 

kurban berkurban 


bil-haqq(i) 
dengan 
hak 

& * > 




272) Para mufasir mengatakan, namanya Qabil dan 
Habil. 


mm a M\u sX & 

la'anttilannak(a) aala minal-akhar(i) yutaqabbal ’wa lam min ahadihima fdtuqubMa 

sungtuhakaniku dia dari yang lain diterima dan tidak dari salah seorang (Habil) d, maka 

bunuhkamu _ berk ata (Q abil) _ _ _ant ara keduan ya_ ^ _cwefima j 

** ** * ^ _i ii. /.t waiinneikiholiill-jhii innamfl nJlie 

{27} 


yadaka ilayya 

tangan kepa- 

kamu daku 


La im 
sungguh 
jika 

m 


minal-muttaqTn(a) 
dari orang-orang 
yang bertakwa 


yataqabbalullahu 
Allah menerima 


innama qflla 

sungguh ia (Habil) 
hanyaiah berkata 


. .. . ... , K! ana mA 1> fafiniirtni- 


akhafullaha 
takut kepada Allah 


inn) 

sungguh 

aku 


ii'aqtulak(a) 

untuk 

membunuhmu 

KT 


lifljka 

kepadamu 


yaaiya 

tanganku 


b; basitiy 
mengayunkan 


ana mA 

aku tidaklah 


- vsp w vnr 

tSilS cJk w 3 ^ a 0 4 

waiSmika **bl ISmT tabO'a an urTdu . r 28 t S 

dan dosa dengan kamu agar ingin sungguh semesta Tut 


Ii taqtyladl 
untuk 

membutuihku 


fa takuna wa iSmika 
maka kamu dan dosa 
memadi kamu 


bi iSmT 
dengan 
dosaku 


tabu'a 

kamu 

kembali 


men.a ai _ mhiu_ — - 

Fa tawwa'at . ' ?alimln(a) jf^a uz wa 2 

ma ka i29r orana-orana balasan dan de 

mend prong 


zalimln(a) 
orang-orang 
yang zalim 



min asftabin 
dari penghuni 


ii* 4 

X _ i-.-L..-. nra-fcilhM 


■C* 

• T* 
{30} 


minal-khasirln(a) 
termasuk orang- 
orang yang rugi 


fa asbaha 
maka dia 
menjadi 


fa qatalahu akhi hi qatla nafsu hu 

maka dia saudaranya (untuk) hawa kepada- 

membunuhnva m embunuh nafsu nya — 

- Wdf 


- t*» w . i . 

JrT ^ 


yuwari 

mengubur 


kaifa 

bagaimana 


Ii yuriyahu 
untuk mem 
perlihatkannya 


111 art^i 
di tanah 


ytibh£&u 

menggali 


gurabay 

seekor 

gagak 


Fa ba'jd$a!tahU 
maka Allah 

mengirimkaji_ 


iJLJb jS* bp\o\ ^ 


hazal 


misln 

seperti 


an akuna 
untuk 
meniadi 


a'ajaztu 
mengapa aku 
tidak mampu 


ya wailata 
aduhai celaka 
aku 


qala 

dia 

berkata 


akhth(i) 

saudaranya mayat 




minan-nadimin(a) 
termasuk orang-orang 
yang menyesal 


fa uwSriya 

(sehingga) aku burung 

(dapat) menutupi gagak^ 

































































































Surah Ke-5 


Juz Ke - 6 






6 saiLii 




t &<U£l 


- « 

qatala 

membunuh 

* s' 

A 

mang 

orang 

. yang . 

— rr 

\l>\ 

annahu 

bahwasa- 

nya 

— i>i iv 

''fX’O -A 

bam isra’TIa 

Bani Israfl 

& 

‘ala 

atas 

w*w 

L 

* 

katabna 
kami tetapkan 
(syariat) 

A i 

s' 

zalik(a) 

itu 

Min ajli 
dari sebab 

s' s' s' 



» mw 




- 


^ $ o^j^% lJ£ 


fa ka annamS 
maka seakan-akan 


fil ar$ 
di bumi 



fasadiq 

kerusakan 


bi gairi nafsin 
bukan (karena ia telah 
membunuh) seseorang 


nafsam 

seseorang 




ahyaha 

menghidup- 

kannya 


wa man 
dan barang 
siapa ya ng 


jamT'a(n) 

seluruhnya 




nasa 

manusia 


(\>> •Cf' s' 


inna summa 
sungguh kemudian 


TT 

ilSi 

Innsma 

sungguh 

hanyalah 


bil bayyinaii 
dengan keterangan- 
keterangan 


rusuluna 

rasut-rasul 

Kami 


ja’athurn 
telah datang 
keoada mereka 


jamT'a(n) 

seluruhnya 


& 

{32} 




lamusrifun(a) 
benar-benar 
melampaui batas 


fil artji 
di bumi 


zalika 

itu 


l.< »> s> 


I, • / s>* \ * r ^ 

j'c| <jOdl 


fil ardi 
di bumi 


wayasauna 
dan mereka 
berbuat 


wa rasulahQ 
dan Rasul-Nya 


yuhiSribunallaha 
memerangi Allah 



bada 

setelah 


9 9 C't 

' e~" 


aidihim 
tangan mereka 


tuqatta'a 

dipotong 


VS 

S' , ^ s> 1 

31 


~war 


laZtna 
orang-oranq 

w ^ -A 

i — *• ' 


yusallabu 

disalib 


jT 




±3lika 

itulah 


minal-ard(i) 
dari bumi 


W 

i»ft> 
I y&sj 

yuqfau 

mereka 

dibuanu 


ay yuqattslu 
mereka 
dibunuh 


fasSdan 

kerusakan 


U — 

min khilafin wa arjuluhum 

secara silang dan kaki 

mereka 

W “ 


£& qSiig & 


'azTm(un) 
yang besar 


‘azabun 

azab 


fil akhirati 
di akhirat 


w 


wa lahum 
dan bag 
mereka 




fa'lamu 
maka ketahuilah 
oleh kafian 


‘alaihim 

mereka 


amanut 

beriman 


aq taqdiru 
kalian menguasai 
(menanskap) 

IW 




Eazina 

orang-orang 

^ang 


Ya ayyuhal 
wahai 


*3) 


fT sabiiihi 
di jalan-Nya 


*• 


wa j§hidu 
dan berjihadlah 
kalian 


'sf < 


iau anna 
seandainya/ 
sekiranya 



♦ 

> 

H 

^ i 

ol 

Innal 

sesung¬ 

guhnya 

f n t 


kafafy 

kafir 

s' 

lazma 

orang-orang 

/ana 

{35} 

\— >5^ 

tuflihun(a) 

mendapat 

kemenanqan 

nr 


* la'sllslfi 


la'allakum 
agar kalian 


I* a 135=% ^ 4J6 j u zf 


mm bihT ii yaftadu 

dari dengan agar mereka me- 

nva_nebus diri mereka 


ma'ahu wa mislahO jami'aw 

bersamanya dan seperti itu seluruhnya 


fil ardl 
di bumi 


ma lahum 

apa bagi 

yang mereka 


&*♦'f !L »>» 


sllm(un) 

lOOj yang 


aiabun 

azab 



tuqubbila ma 
diterima tidaklah 


qiyamati 

Kiamat 


yaumit 

hari 


, Mudd Multan 

•f.np-H+wniii, I mi! ^ Miidil liiuitu 



5 . AI-MA'IDAH , , ^ f&r 

^_( Hidangan) _ 113 g T 

32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu 
hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang 
siapa membunuh seseorang, bukan 
karena orang itu membunuh orang lain 27 3) 
atau bukan karena berbuat kerusakan 
di bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh semua manusia. 274 ) Barang 
siapa yang memelihara kehidupan se- 
orang manusia, maka seakan-akan dia 
telah memelihara kehidupan semua ma¬ 
nusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah 
datang kepada mereka dengan (mem- 
bawa) keterangan-keterangan yang jelas. 
Tetapi kemudian banyakdi antara mereka 
setelah itu melampaui batas di bumi. 

HUKUMAN TERHADAP PERUSUH DAN 
PENGACAU KEAMANAN 

33 Hukuman bagi orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah 
dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, 
atau diasingkan dari tempat kediamannya. 
Yang demikian itu kehinaan bagi mereka 
di dunia, dan di akhirat mereka mendapat 
azab yang besar. 


Asbabun Nuzul ayat 33 


Dan Yazid bm Abi Habib bahwa Abdul Malik bin 
Marwan meniili$ $urat kepada Anas yang ismya 
menanyakan tentang ayat mi. Anas menjawab 
bahwa ayat tersehut berkenaan dengan suku 
Urainah yang murtad dan Islam dan membunuh 
pengembala unta serta membawa lari unta-untanya 
Ayat ini sebagai ancaman bagi orang yang membuat 
keonaran di buim seperti membunuh, menggangu, 
dan lainnya, (HR Ibnu Jarir) 

34. Kecuali orang-orang yang bertobat 
sebelum kamu dapat menguasai mereka; 
maka ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

35. Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Allah dan carilah 
wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri 
kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuang- 
lah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. 

36. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir, seandainya mereka memiliki sega- 
la apa yang ada dibumi dan ditambah 
dengan sebanyak itu (fagi) untuk me- 
nebus diri mereka dari azab pada hari 
Kiamat, niscaya semua (tebusan) itu tidak 
akan diterima dari mereka. Mereka (tetap) 
mendapat azab yang pedih. 


273) Yakni membunuh orang bukan karena qi?a$. 

274) Hukum ini bukanlah mengenai bani israfl saja, 
tetapi juga mengenai manusia semuanya. Allah 
memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah 
seperti membunuh semua manusia, begitu juga 
sebaliknya. 

275) Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan 
kalau melakukan kejahatan sekali lagi maka dipotong 
tangan kiri dan kaki kanan. 










































































114 


5. Al-MA'1DAH 
(Hidangan) 


37* Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi 
tidak akan dapat keluar dari sana. Dan me¬ 
reka mendapat azabyang kekal. 

38. Adapun orang laki-laki maupun perem- 
puan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan 
yang mereka Iakukan dan sebagai siksaan 
dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana. 

39. Tetapi barangsiapa yang bertobat setelah 
melakukan kejahatan itu dan memperbaiki 
diri, maka sesungguhnya Allah menerima 
tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

40. Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah me- 
miliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Dia 
menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan 
mengampuni siapa yang Dia kehendaki. 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 

PENGINGKARAN ORANG-ORANG YAHUDI 
TERHADAP HUKUM-HUKUM TAURAT DAN 
KEHARUSAN MEMUTUSKAN PERKARA 
MENURUT HUKUM YANG DITURUNKAN 
ALLAH 

41. Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah 
engkau disedihkan karena mereka berlomba- 
lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang- 
orang (munafik) yang mengatakan dengan 
mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal 
hati mereka belum beriman; dan juga orang- 
orang Yahudi yang sangat suka mendengar 
(berita-berita) bohong 276) dan sangat suka 
mendengar (perkataan-perkataan) orang 
lain yang belum pernah datang kepada- 
mu. 277) Mereka mengubah kata-kata (Tau- 
rat) dari makna yang sebenarnya. Mereka 
mengatakan; Jika ini yang diberikan kepa- 
damu (yang sudah diubah) terimalah, dan 
jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati- 
hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah 
untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau 
tidak akan mampu menolak sesuatu pun 
dari Allah (untuk menolongnya). Mereka 
itu adalah orang-orang yang sudah tidak 
dikehendaki Allah untuk menyudkan 
hati mereka. Di dunia mereka mendapat 
kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab 
yang besar. 


Asbabun Nuzul ayat 41 


Dan Ibnu Abbas bahwa ayat mi turun berkenaan 
dengan dua golongan Yahudi. Salah satu 
diantaranya pada zaman iafeiiiyah suka menzahmi 
yang lam. Mereka memaksa hukum yang tidak 
semibang. Apabila orang yang kuat (ekonommya) 
membunuh si lemah, maka fidyahnya (tebusannya) 
50 wasaq, apabila si lemali membunuh yang kuat, 
maka fidyahnya 100 wasaq Ketetapan ini berlaku 
sampai Rasulullah Saw diutus. Pada suatu ketika 
si lemah membunuh si kuat. Si kuat mengutus 
agar membayar fidyah 100 wasaq, si lemah 
berkata, ’’Apakah dapat tegadi dua kampung yang 
seagama, seketurunan dan senegeri yang sama 
membayar tebusan yang berbeda, kami berikan 
sekarang dengan rasa dongkol dan takut terjadi 
perpecahan, tapi sekiranya Nabi Muliammad sudah 
sampai kemari, kami tidak akan membenkan 
itu kepadamu” Hampir saja tegadi peperangari 
diantara dua golongan itu. Mereka sepakat 
menjadikan Rasulullah sebagai penengah. Mereka 
mengutus orang-orang munafik untuk mengetahui 
pendapat Nabi Muhammad. Ayat iiu ulturunkan 
untuk mempermgatkan Nabi Saw agar tidak ambil 
pusing perihal mereka (HR Ahmad dan Abu Baud) 



276) Orang-orang Yahudi sangat suka mendengar 
perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohona, 
atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi 
Muhammad saw. untuk disampaikan kepada pendeta- 
^endeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang 

277) ^ U &eka sangat suka mendengar perkataan- 
perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohonr 
yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammai 
saw. karena sangat benci kepadanya, atau sangat suka 
mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad saw. 
untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan- 
kawan nya. 




(-.1 'hum wa ma minan nari av vakhruiu Yurldur ;? **** 


bi khSrijina 
keluar 


1 hum 
mereka 


wa ma 
dan 

tidaklah 


minan nari 
dari neraka 


ay yakhruju 
keluar 


^LJlj JLfJj 

faqta‘Q was sSriqatu Was sSriqu muqim(un) ‘alburn m lahum 

Han npnruri dan Dencuri \3'I yanq kekal azab dan baai 


faqta‘G 
maka potonglah 


was sSriqatu 
dan pencuri 
peremouan 


Was sSriqu 
dan pencuri 
laki-laki 


muqim(un) 
yang kekal 


wji Lahum 
dan bagi 
mereka 


iis C3" A % £%$ 


haklm(un) ‘azTzun wallahu minallah(i) 
Maha- Maha- dan dari Allah 

bijaksana pe rkasa _Allah 

TO 


nakalam 

siksaan 


kasaba bi ma jaza’am 

keduanya terhadap (sebagai) 
Iakukan apa yang siksaan 

—, . r — 


tangan 

_ _ _ _ _ _ ____ _ keduanya 

1 itijj W 

A 0 

j _ ; ■ i a ilirv%il^T n-i i m Wn'rli fcihci F:tl m S11 


yatubu 

menerima 

tobat 


fa innallaha 
maka sungguh 
Allah 

TO 


wa aslaha 
dan ia mem- 
perbaiki dm 


zulmihT 

kezaliman- 

nya 


mlm ba‘di 
setelah 


taba Fa maq 
bertobat maka barang {38} 
. . - sla pay ang - 


> ,f> << sl K i< *'[*C AT •#**'*** A 

a! - Ty && 

mulkus lahu annallaha ’ta'lam Alam VahTm(un) gafurur innallaha YdalhJl) 

kerajaan bagi-Nya bahwasa- kamu tidaklah {39} Maha Maha sesungguh- atasnya 

n y a Allah men getahui_ Penyayang Pengampun nya Allah _I 

— II H .. 

XLi 0*1 o* OfJl'J 1 

** ^ ___ . .. . _I_l/T\ i: '.[H-'jiJiTlI 


yrisy^Xu) 11 may wa yagfiru yasyau may 
Dia orang dan Dia orang 

kehendajd_ yan.; mengam puni kehend aki yang 


yu'aZZibu 

Dia 

menyiksa 


wal-ard(i) 
dan bumi 


ssmowii 

langit 


- - VM - %1 . , 

\ ^ 4 1 i ^ 4 T T ^ y* 9 l ^ _ i * >t. | ^ 


rasulu 

Rasul 


Ya ayyuhar 
wahai 


{40} 


qadir(un) 

Mahakuasa 


syai ing 
sesuatu 


‘ala kulli 
atas segala 


waliehu 

dan-Aflwi 




minal laZtna 
dari orang-orang 

ya n 0 


fil kufri 
dalam kekafiran 


yusari'una 

bersegera 



hi yahzunfllflMj 
jangan m^mhuat 
kamu bersedlh 


- — - W x 

wa minal lazTna ' qulubuhum tu’ming wa lam bi afwahihim amanna qalu 

dan dari hati beriman dan dengan mulut kami berkata 

orang-orang 


’ qulubuhum 
hati 
mereka 


wa lam 
dan 
belum 


bi afwahihim 
dengan mulut 
mereka 


amanna 

kami 

beriman 




li qaumin 
kepada 
kaum 



orang-orang yang 
suka mendengar 

mi ■ 


^ lil kaZibi 
berita-berita bohong 


n 


sammfi una 
orang-orang yang 
suka mendenqarkan 


\j*\i 

Yahudi 


»> 


& JO Si jjst j3 


mawadi'ihO) 

tempat-tempatnya 


mfm ba‘di 
dari 


kalima 
perkataan 
(Firman Allah) 


yuharrifunal 

mereka 

mengubah 


ya'tuk(a) 
datang pada 
kamu 


lam 

belum 


iiklwinfl 
yar-g lain 




\ 9 >' 9 C w 1 * 1 < > *> 9 ~ 9 \ 9 i ^ rt, 


fahzaru tu’tauhu lam wail 

maka hati- diberikannya tidak dan jika 
hatilah kalian 


fa khu±Ghu haZa utitum 

maka ini (kitab yang kalian 

ambilah dia suda h diubah) _ diberi 


jika 


syai'a(n) 

sedikitpun 



yjouluna 

memka 

berkata_ 

u 


hjLL U ^4-2 i3ii w 


lahu tamlika fa laq fitnatahu 

baginya kamu mampu maka tidak menyesatkan 

■'*" nya 


yuridillahu wa niay 

Allah dan barang 

menghendaki 


^ akan ma menghenda ki 

•A ^ J 0 

’ lahum qulubahum yutahhira yuridillahu lam iazina olfl rkal 

bagi hati membersihkan untuk Allah tidak orang-orang mereka itu 

mereka 


quIGbahum 
hati 
mereka 


yuridillahu 
Allah 
menghendaki 


tidak orang-orang 
Yang 


ir 



•Y 14 C?3»4 


fid dun-y* 
di dunia 


BS-sS; 


































































is^S: $ oAia S^Lk=.1 


ja’uka 

mereka datang 
kepadamu 

u 


fa in 
maka 
jika 


lis-suht(i) 

(makanan) yang 
haram 


akkaluna 
orang-orang yang 
banyak memakan 



I katibi 

pada yang 
bohong (kebathilan) 


Samm§‘Qna 


orang-orang yang 
suka mendengarkan 


tlA- 5 oiJ r*-^ j' (n^ 

fa lay anhum tu'riql wain ‘anhum a‘rid au ^bainahum > fahkum 

maka dari kamu dan jika dari berpaltnglah atau di antara maka putus- 

tidak mereka 


tu'riql 

kamu 

berpaiing 


anhum 

dari 

mereka 


1 bainahum J fahkum 

di antara maka putus- 

mereka kanlah 


& 


k-liil oij 

^ bil-qisl(i) bainahum 1 fahkurn hakamta wa in 




bil-qisf(i) 
dengan adii 


bainahurn 
di antara 
mereka 


fahkurn 
maka 
putuskanlah 


hakamta 

kamu 

memutuskan 


wa in 
dan jika 


^ Xi 


syai'a(n) 
sedikit pun 


4 S 44 

yadurrtlka 
mereka memu- 
daratkan kamu 


& &3ZA 0 ouJST 44 'M\ 

m/a ‘inrlahi imi it i/i l/ai-fri ** ^ \ u,,u:uuh! _liiu. 


wa ‘indahumut 
dan di sisi 
mereka 


yutiakkirnunaka 

mereka mengangkat 
kamu menjadi hakim 

w 


Wa kaifa 
dan 

bagaimana 


{42} 


u % W X W > 4 .x 

zalik(a) mim ba'di yatawallauna summa bukrnullShi ftha tauratu 

itu sesudah mereka kemudian hukum Allah di dalam- Taurat 

berpaiing nya 

0 ; x ^ —r-; “WT*w — 

4a uji vSi 0 iuji Ej 


muqsitln(a) 
orang-orang yang 
berbuat adil 


yubibbul innallaha 

menyukai sesungguh- 

nya Allah 


fiha 
di da I am nya 


taurata 

Taurat 


agzalnat 

telah 

menurunkan 


Inna 

sungguh 

Kami 


{43} 


m. i^Lii cfcjit 


bil-mu’mininta) 
termasuk orang-orang 
yang beriman 


ul&'ika 

mereka 


lil lazTna 
terhadap 


asiamu 


lazTna 


menyerahkan (kepada) orang- 



- ^ ^ j. 

jj>j l£JJ* 


nabiyyunsl 

nabl-nabi 


wa nur(un) 
dan 


hudaw 

petunjuk 


urtmy-urdiiy 

» 

""ming kitabil 
dari kitab 

uin orang yang 

1^47.1 

(is)iuhfizD 
mereka diperintah 
memelihara 

nya F 

bimas wal ahbaru 

dengan dan para pendeta 

sebab 

>erKara canaya 

war rabbaniyyuna 
dan ulama-ulama 
mereka 

Sili 

hadu 

Yahudi 

j-idJi 

n3sa 

(kepada) 

manusia 

Iji 1£&j> 

fa 13 takhsyawun 
maka janganlah 
kalian takut 

_ 

syuhada'(a) 

saksi-saksi 

‘alaihi 

atasnya 

wa k3nQ 
dan mereka 

X' 

(allfihi) 

Allah 


JLi 


yahkum 

memutuskan 

perkara 


iam wa mal 

tidak dan barang 
siapa yang 


qallla(n) Samanang 

yang sedikit harga 


tfr 

‘alaihim 

atas 

mereka 


x?~ 

Wa katabna 
dan Kami telah 
tetapkan 


a 

vgF 

{44} 


bi ayati 

dengan 
ayat-ayat-Ku 

«r 


wa la tasytaru 
dan janganlah 
kalian menukar 


wakhsyauni 
dan takutlah 
kepada-Ku 

WTEar 


. <v 


✓ * Kx* wm - . if wm 

i&fti lijS# ^351 ^ 

t/ifimh/a} * fbi i ifa’JLra hi imi if onT^lall^hn Ki 


kafirun(a) 

orang-orang 

kafir 


fa ula’ika humut 
maka mereka itu 


it 


n 


aqzalailahu bi ma 

Allah dengan 

turunkan apa yang 


-fJ-M 

/ X 


J2S5 ^747 jJSii 'oi % 


wai aqfa 
dan hidung 


bil ‘aini 
(dibalas) 
dengan mata 


wal ‘aina 
dan mata 


"1>in nafsi 
(dibalas) 
dengan jiwa 


nafsa 

jiwa 


annan fihfl 

bahwa- di da- 

sanya lam nya 


'r&& ^ ^ 

* wal iuruha bis sinni was sinna bil uzuni wal n±una bil anfi 


- wal juruha 
dan 

luka-luka 


bis sinni 
(dibalas) 
dengan gigi 


was sinna 
dan gigi 


bil uzuni 
(dibalas) 
dengan telinga 


wal u±una 
dan telinga 


O+J ^ % 

fa huwa biht 

maka yang dengannya 

demikian itu (qisas) 

«ar 


wa rnal lah(u) 

dan barang baginya 
siapa yang 




ta$addaqa 
bersedekah 
(melepaskan hak) 


bil aqfi 
(dibalas) 
dengan hidung 


& 9- 


& o 5 iL 1^4 ^ 

Z Id uiS'ika I tl * vahki im lam 



fa map 
maka barang 
siapa yang 


qi?as(un) 

(ada) qi$a$nya 


Ibi 'i'd 1 yahkumH 

dengan memutuskan 

apa yang perkara 

ZiZlL, -7 (wi-.rft* w<*mt .MLnid%lt 

M:ib "I 



5. AI-MA'IDAH 
(Hidangan) 


115 




^2, Mereka sangatsuka mendengarberita 
bohong, banyak memakan (makanan) 
yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) 
datang kepadamu (Muhammad untuk 
meminta putusan), maka berilah putusan 
di antara mereka atau berpalinglah dari 
mereka, dan jika engkau berpaiing dari 
mereka maka mereka tidak akan memba- 
hayakanmu sedikit pun.Tetapi jika engkau 
memutuskan (perkara mereka), maka pu¬ 
tuskanlah dengan adil. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang adil. 

43. Dan bagaimana mereka akan meng- 
angkatmu menjadi hakim mereka, pada- 
hal mereka mempunyai Taurat yang di 
dalamnya (ada) hukum Allah, nanti me¬ 
reka berpaiing (dari putusanmu) setelah 
itu? Sungguh, mereka bukan orang-orang 
yang beriman. 

44. Sungguh, Kami yang menurunkan 
Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk 
dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para 
nabi yang berserah diri kepada Allah 
memberi putusan atas perkara orang 
Yahudi, demikian juga para ulama dan 
pendeta-pendeta mereka, sebab mere¬ 
ka diperintahkan memelihara kitab-kitab 
Allah dan mereka menjadi saksi terha- 
dapnya. Karena itu janganlah kamu takut 
kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada- 
Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku 
dengan harga murah. Barang siapa tidak 
memutuskan dengan apa yang diturun- 
kan Allah, maka mereka itulah orang- 
orang kafir. 

45. Kami telah menetapkan bagi mereka 
di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (di¬ 
balas) dengan nyawa, mata dengan mata, 
hidung dengan hidung, telinga dengan 
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka 
(pun) ada qisasnya (balasan yang sama). 
Barang siapa melepaskan (hak qi$as) nya, 
maka itu (menjadi) penebus dosa ba¬ 
ginya. Barang siapa tidak memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah, maka mereka itulah orang-orang 
zalim. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Af~wahsyT [af-gharfb] kata yang tidak terbiasa 
dipakai) itu sendlri terbagi menjadi dua, yaitu 
kata asmg yang bagus/batk dan kata asing 
yang buruk. Kata asing yang bagus adaiah 
kata asmg yang pemakaiannya tidak be rat dan 
susah bagi orang Arab, karena pada dasarnya 
kata itu bagi mereka tidakiah aneti dan tidak 
juga susah diucapkan. 


278) Seperti uang suap dan sebagainya. 











































































116 


S.AI-MA'IDAH 

(Hidangan) 



46. Dan Kami teruskan jejak mereka dengan 
mengutus Isa putra Maryam, membenarkan 
Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan 
Kami menurunkan Injil kepadanya, di da- 
lamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan 
membenarkan Kitab yang sebelumnya ya- 
itu Taurat dan sebagai petunjuk serta peng- 
ajaran untukorang-orang yang bertakwa. 

47. Dan hendaklah pengikut Injil memu- 
tuskan perkara menurut apa yang ditu- 
runkan Allah di dalamnya. 279 ) Barang siapa 
tidak memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah, maka mereka 
itulah orang-orang fasik. 80 ) 

48. Dan Kami telah menurunkan Kitab (Ai- 
Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan 
membawa kebenaran, yang membe¬ 
narkan kitab-kitab yang diturunkan se¬ 
belumnya dan menjaganya, maka pu- 
tuskanlah perkara mereka menurut apa 
yang di turunkan Allah dan janganlah 
engkau mengikuti keinginan mereka 
dengan meninggalkan kebenaran yang 
telah datang kepadamu. Untuk setiap 
umat di antara kamu, !2 > Kami berikan 
aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan- 
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak 
menguji kamu terhadap karunia yang 
telah diberikan-Nya kepadamu, maka 
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. 
Hanya kepada Allah kamu semua kembali, 
lalu diberitahukan-Nya kepadamu terha¬ 
dap apa yang dahulu kamu perselisihkan, 

49. dan hendaklah engkau memutuskan 
perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah eng¬ 
kau mengikuti keinginan mereka. Dan was- 
padalah terhadap mereka, jangan sampai 
mereka memperdayakan engkau terhadap 
sebagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari 
hukum yang telah diturunkan Allah), 
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya 
Allah berkehendak menimpakan musibah 
kepada mereka disebabkan sebagian dosa- 
dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik. 

50. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka 
kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih 
baik daripada (hukum) Allah bagi orang- 
orang yang meyakini (agamanya)? 


279) Pengikut-pengikut Injil itu diharuskan 
memutuskan perkara sesuai dengan apa yang 
diturunkan Allah di dalam Injil itu, sampai kepada 
masa diturunkan Al-Qur'an. 

280) Orang yang tidak memutuskan perkara menurut 
hukum Allah ada tiga macam: a), karena bend dan 
ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam 
ini kafir (Al-Ma'idah (5): 44). b). karena menurut hawa 
nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim 
(Al-Ma'idah (5) ) 45), c). karena fasik sebagaimana 
terdapat dalam ayat 47 surah ini. 

281) Al-Qur'an adalah ukuran untuk menentukan 
benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam 
kitab-kitab yang sebelumnya. 

282) Umat Nabi Muhammad saw. dan umat-umat 
sebelumnya. 



Wal yahkum 
dan hendaklah 
memutuskan 




lil-muttaqln(a) 
bagi orang-orang 
yang bertakwa 


wa mau'izatal 
dan pelajaran 


11, 


dengan 
apa yang 


\ |^UI/I irrt . I 


yahkum 

memutuskan 


wa mal 
dan barang 
siapa yang 

vm mm 


lam 

tidak 


fih(i) 

didalam- 
nya (Injil) 


wa hudaw 

dan dari 1 

petunjuk 

~~~ mv is# 


tama yadaihi 
dih.jctaprinnya 


aqzalallahu 
Allah turunkan 




tH ma 

terhadap 
apa yang 


injlli 

Injil 


pengikut 




iQi %% ® c<?Mi SiiCtfs 

. Wa angina r 47 i ‘ - ^ 1 

dan Kami 1 * 

turunkan 


kitaba 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


ilaikal 

kepadamu 


fasiqun(a) 
orang-orang 
yang fasik 


fa ula’ika humul 
maka mereka itu 


aqzaialliini 

Allah 

turunkan 




wa muhaiminan 
dan yang 
menjaga 


minal kitabi 
dari Kitab 
(terdahulu) 


baina yadaihi 
dihadapannya 


• m,a la tottahi 1 


ahw§’ahum 
hawa nafsu 
mereka 


it&j 

wa minhaja(n) 
dan jalan yang 
terang 


H 


wa la tattabi' 
dan janganlah 
kamu mengikuti 


9 j* 

syir'ataw 

peraturan 


w 

&£' 

aqzalallahu 

Allah 

turunkan 

«W 


W IV 

iL 


i ma 
terhadap 
apayang 


musaddiqal 

yang 

membenarkan 


hil hjgqi 
dengan 
hak 


dengan 
apa yang 


% 

mingkum 

di antara 
kalian 


> 

bainahum 

antara 

mereka 


fahkum 

maka putuskanlah 


42 

'dlaifti | 
atasnya 


w «* 


. p mm 


ja'alna 
Kami telah 
menjadikan 


II kullin 

bagi tiap- 
tiap (umat) 


minal-haqq(i) 
dari kebenaran 


'a pM MSi Si 

rr i! •• ..v- iAL.il i immatflw * la in'alalaim Ian ewa’allahii 


‘amma ja’aka I 
dari apa yang telah 
datang kepadamu 


ff 

apa dalam 
yang 

Sftwr - 


li .il luw ikun 

Dia hendak 
menguji kalian 


wa lakil 
akan tetapi 


wahidataw 
yang satu 


ummataw 

umat 


la ja'alakum 
sungguh Dia men¬ 
jadikan kalian 


wa lau sya’allahu 
dan sekiranya Allah 
menghendaki 



vjrmm mp. 4 />/ 

i_ ■ _i * f. fthi Lriintiim hi ma fu n iKHSH 


* S 

, ?•>* 

marji ukum 

tempat kembali 
kalian 

w 






UiiHflihi 

kepada Allah 


khairat(i) 

(dalam) 

kebaikan 


fastabiqul 
maka berlomba- 
lombalah kalian 

1W 




w * 


atikum 

Dia berikan 
kepada kaiian 


bi ma 
dengan 
apa yang 

wr 


bainahum 
di antara 
mereka 


(uh)kum 
kamu 
memutuskan 


Wa anih 
dan hen¬ 
daklah 


{48} 


takhtalifun(a) 

berselisih 


frhi 

di dalam- 
nya 


kur|tum 

kalian 


bi ma 

terhadap 
apa yang 


fa vunabbriEkum 
maka Dia beri- 
tahu kalian 


yafiinuka 
mereka mem¬ 
perdayakan kamu 

H , 


y 5il C 

aw ’ u,Qh7arhiim * a hwa’ahiim wa la tattahi 1 nnzatalE^hU 


ay 

supaya 


wahzarhum 
dan hati-hatilah kamu 
terhadap mereka 


ahwa’ahum 
hawa nafsu 
mereka 

«v 


- 

wa la tattabi' 
dan janganlah 
kamu mengikuti 


w 


ng^ataltAhU 

Allah turunkan 
(Al-Qur'an) 


»>/. t ,-r , 'Y< * > 1 1 'T*7 P' 

a- j L, T (42a <20). b 

* ... ...T^.WlAk.. anna ma * fa\*/allan fa in ilaiUEa^ anTSllailShl I ma 




yuslbahum 
member! me¬ 
reka musibah 


ay 

untuk 


yurTdullahu 

Allah 

menghendaki 


anna ma 1 fa'lam 
bahwa- maka keta- 
sanya huilah kamu 


* Afahukmal 
maka apakah 
hukum 


il 

{49} 


FI 

tjh A > 

lafasiqun(a) 
sungguh orang- 
orang yang fasik 

» 


ft 


tawallau 

mereka 

berpaling 


Oj! 




fa iq 
maka 
jika 


ilaik(a) 

kepada 

mu 


aqzalallahu 
Allah turunkan 


ma 

apa 


Lif^ 

»<JI 

sebagian 


minan nasi 
manusia 


kasiram 

kebanyakan 


Tf 

OJJ 

wa inna 
dan 

sungguh 


•s. 

zunubihim 
dosa-dosa 
mereka 




> ' 


yabgun(a) 


9/ 

hi 

dengan 

sebagian^ 


l^riilyyatl 

Jahiliyah 
















































































•>>*>" J ‘jrx'»< \ ''>A\ i >. . v»>'\ .f. f'-if • 

«JJ l^La 1 lj»-J 


ba'tfuhum auliya'(a) 

sebagian pemimpin 

mereka 


wan na$ara 
dan orang 
Nasrani 

ht 


yahuda 

orang 

Yahudi 


la tattakhi±ul amanu lazTna Ya ayyuhal 
janganlah beriman orang-orang wahai 

kalian menjadikan yang 

II , 


N 


^j2Jl 151 ptH ^ JtkIj 

qauma? layahdil innallSha minhum fa innahu * mingkum yatawaiiahum wa may ba'd(in) auliya’u 

(kepada) tidak member! sesungguh- termasukgolong- maka diantara mengangkat mereka dan barang sebagian pemimpin 
kaum petunjuk nya Allah an mereka sungguhia kalian sebagai pemimpin siapayang yang lain 


r?A yb,, r£>s* <%jl' 


fihim yusari'una mara^uy 

pada mereka bersegera (ada) 

mereka penyakit 

H ^ .H 


ff qulubihim la±Tna Fa taral 

dalam hati orang-orang maka kamu 

mereka yang 


melihat 


v 

{51} 

17 


zalimm(a) 
yang zalim 


9 \ 9 \ T >11 ^ ^ ^ 


am rim au bil fathi ay ya’tiya fa ‘asallahu da'irah(tun) a*l tu$Tbana 

kepu- atau kemenangan akan maka mudah- bencana akan menimpa 

tusan mendatangkan mudahan Allah kami 


nakhsya yaquluna 

kami mereka 

takut berkata 


nadimm(a) 
{52} orang-orang 

yang menyesal 


mwv* « mm 

) 9 / “• ,9 ^ S' ^ | 9 S' 9 ut 

p rt?** h bj^-' U <Jf 




D 


S 9 ' 

imSnihim jahda 

sumpah sungguh- 

mereka sungguh 


fr aqfusihim asarrQ 1 t}fl 

dalam diri mereka apa 

mereka rahasiakan yang 

V>Y 


fa yu^bihQ 
maka mereka 
menjadi 


min indihT 
dari sisi-Nya 


^ Jl t 4| ir> /**' 

*- '}w>' Jyyj 


billahi 

demi 

Allah 


«ar 

YS ayyuhal 
wahai 


aqsamQ la±Tna 

bersumpah orang-orang 
yang 


aha’ula’i! 

inikah 

mereka 


amanu la±Tna 
beriman orang-orang 
yang 


o 

4 OT 

V 

{53} 


Wa yaquiul 
dan 

berkata 

19 


TT 


yuhibbuhum bi qaumiy 
Dia mencintai suatu 
mereka kaum 


khasinn(a) 
orang-orang 
yang rugi 


^3. 

fa a?bahG aYnaluhum habitat la ma'akum * innahu 

maka mereka amal-amal rusaklah benar-benar sunggi 

menjadi 


aYnaluhum 

amal-amal 

mereka 


ia ma'akum ' innahum 
benar-benar sungguh 

beserta kalian mereka 


ya’tillahu 
* Allah 
datangkan 


< 

9 9 S' 


f# 

\%\ 

L A 


JcU 

Ju J. 

<y» 

fa saufa 

‘ar| dmihi 

1 mingkum 

yartadda 

may 

5manu 

maka kelak 

dari 

di antara 

murtad 

barang 

beriman 

akan 

agamanya 

kalian 


siapa yang 



la£Tna 

ang-oran 

yang 


- U \ . ..17 

»v - C\\ „ IT < l>% <' Ji .< y 2>*-t t ' 

3 C>jaALs& jjc] CjoJjljc. 


yujahiduna 

mereka 

berjihad 

li 


'alal-kafirTna 
terhadap orang- 
orang kafir 


a'izzatin 

keras 


‘alal mu’minTna 
terhadap orang- 
orang yang beriman 


a£iliatin 

lemah 

lembut 


wa yufribbunahu 
dan mereka 
mencintai-Nya 


— Gi - M 


yasya'(u) may yu’tlhi 

Dia (kepada) Dia membe- 

kehendaki orang y ang rikannya 


fadiullahi 

karunia 

Allah 


zalika 

itulah 


la’im(in) laumata wa la yakhafQna 

orang celaan dan mereka 

yang mencela tidaktakut 

*• 


sabTlillahi 
jalan Allah 


-'’.f. , >s\ Xyf A** " 9- ’\' ^ K >* I'' 

Qm\ ijloi tYjj'j "" Aii'j 

I r-i r-i ^ omTmil umI rocnli ihfi iLn imi illShi 1 lhri{diYi5 S iTmfnn^ UiSci'i in 


la±Tna amanul wal lamina 
orang-orang beriman dan orang- 
yang orang yang 

1* 


wa rasuluhu waiiyyukumuliahu Innama 'alTm(un) wasi'un wallahu 

dan Rasul-Nya Allah pemimpin sungguh {54} Maha Maha dan 

kalian hanyalah Mengetahui luas Allah 


&y§[) f^-3 


yatavi/ailallaha Wa may 
menjadikan Allah dan barang t* 3 * 5 -! 

sebagai penolong siapa yang 

^WW 


raki'un(a) 
orang-orang 
yang tunduk 


wa hum 
dan 

mereka 


zakata 

zakat 


wa yu'tQnaz 
dan 

menunaikan 

var 


$alata 

shalat 


yuqTmunas 

mendirikan 


'ZA\ \%\ t <’*\ Kt >> If'' < 1 ^ i 1 '• ?w' 


fa inna amanu wal la^Tna wa rasulahQ 

maka beriman dan orang- dan Rasul-Nya 

sungguh orang yang 


la±Tna Y§ ayyuhal tc£.\ galibun(a) humul hizballahi 
orang-orang wahai i5oj orang-orang merekalah golongan 

yang yang menang Allah 

-v — w sir— x x 

1o-i LjJ j 1 jy* j&ti b1 Ji&x 1314 \ 

(it)takha±Q lazTnat la tattakhi^ul Smanu 
menjadikan orang-orang janganlah kalian beriman 
yang menjadikan 


Otuf 

diberi 


minal lazTna 
dari orang-orang 
yang 


wa la'ibam huzuwaw 
dan ejekan 

permainan 


dlnakum 

agama 

kalian 




l#w. w . ^ yj w*wmw 

3 6i is^'j iOj' 3 sS 36 CiSJl 


mu’minin(a) 


\kui|tum ing 


wat taqullaha auliya'(a) 



jM 5. AI-WlA'IDAH I 117 ftt 
(Hidangan) 117 p# 

DILARANG BERTEMAN AKRAB DAN 
MENJADIKAN PEMIMPIN DARI ORANG- 
ORANG YAHUDI DAN NASRANI, DAN 
AKIBAT MELANGGAR . 

51. Wahai orang-orang yang beriman! Ja¬ 
nganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan 
Nasrani sebagai Pemimpin(mu); mereka satu 
sama lain saling melindungi. Barangsiapa 
diantara kamu yang menjadikan mereka 
Pemimpin, maka sesungguhnya dia ter- 
masuk golongan mereka. Sungguh, Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang yang 
zalim. 

52. Maka kamu akan melihat orang-orang 
yang hatinya berpenyakit segera mendekati 
mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 
"Kami takut akan mendapat bencana" Mu- 
dah-mudahan Allah akan mendatangkan 
kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau 
sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga 
mereka menjadi menyesal terhadap apa 
yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. 

53. Dan orang-orang yang beriman akan 
berkata, "Inikah orang yang bersumpah 
secara sungguh-sungguh dengan (nama) 
Allah, bahwa mereka benar-benar beserta 
kamu?" Segala amal mereka menjadi sia- 
sia, sehingga mereka menjadi orang-orang 
yang rugi. 

54. Wahai orang-orang yang beriman! 
Barang siapa di antara kamu yang murtad 
(keluar) dari agamanya, maka kelak Allah 
akan mendatangkan suatu kaum, Dia 
mencintai mereka dan mereka pun men¬ 
cintai-Nya, dan bersikap lemah lembut 
terhadap orang-orang yang beriman, tetapi 
bersikap keras terhadap orang-orang kafir, 
yang berjihad dijaian Allah, dan yang tidak 
takut kepada celaan orang yang suka men¬ 
cela. Itulah karunia Allah yang diberikan- 
Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha 
Mengetahui. 

55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah 
Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang ber¬ 
iman, yang melaksanakan salat dan menu¬ 
naikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah). 

56. Dan barang siapa menjadikan Allah, 
Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman 
sebagai penolongnya, maka sungguh, 
pengikut (agama) Allah itulah yang menang. 

57. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu 
orang-orang yang membuat agamamu jadi 
bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di 
antara orang-orang yang telah diberi kitab 
sebelummu, dan orang-orang kafir (orang 
musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika 
kamu orang-orang beriman. 



































































118 


5. AI-MA'IDAH 
(Hidangan) 



58. Dan apabila kamu menyeru (mere- 
ka) untuk (melaksanakan) salat, mereka 
menjadikannya bahan ejekan dan per- 
mainan. Yang demikian itu adalah karena 
mereka orang-orang yang tidak mengerti. 


59. Katakanlah, "Wahai Ahli Kitab! Apakah 
kamu memandang kami salah, hanya 
karena kami beriman kepada Allah, kepa- 
da apa yang diturunkan kepada kami dan 
kepada apa yang diturunkan sebelumnya? 
Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah 
orang-orang yang fasik." 

60. Katakanlah (Muhammad), "Apakah 
akan aku beritakan kepadamu tentang 
orang yang lebih buruk pembalasannya 
dari (orang fasik) di sisi Allah? Yaitu, orang 
yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara 
mereka (ada) yang dijadikan kera dan 
babi 283 ) dan (orang yang) menyembah 
Tagut" Mereka itu lebih buruk tempatnya 
dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 

61. Dan apabila mereka (Yahudi atau 
munafik) datang kepadamu, mereka me- 
ngatakan, "Kami telah beriman," pada- 
hal mereka datang kepadamu dengan 
kekafiran dan mereka pergi pun demikian; 
dan Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka sembunyikan. 

62. Dan kamu akan melihat banyak di 
antara mereka (orang Yahudi) berlomba 
dalam berbuat dosa, permusuhan dan 
memakan yang haram. Sungguh, sangat 
buruk apa yang mereka perbuat. 

63. Mengapa para ulama dan para pen- 
deta mereka tidak melarang mereka 
mengucapkan perkataan bohong dan 
memakan yang haram? Sungguh, sangat 
buruk apa yang mereka perbuat. 

KUTUKAN ALLAH TERHADAP ORANG- 
ORANG YAHUDI 


64. Dan orang-orang Yahudi berkata, 
"Tangan Allah terbelenggu." 284 ) Sebe- 
narnya tangan merekalah yang dibeleng- 
gu dan merekalah yang dilaknat dise- 
babkan apa yang telah mereka katakan 
itu, padahal kedua tangan Allah 285 ) ter- 
buka; Dia memberi rezeki sebagaimana 
Dia kehendaki. Dan (Al-Qur'an) yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu 
itu pasti akan menambah kedurhakaan 
dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. 
Dan Kami timbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara mereka sampai hari 
Kiamat. Setiap mereka menyalakan api 
peperangan, Allah memadamkannya. Dan 
mereka berusaha (menimbulkan) kerusak- 
an di bumi. Dan Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan. 


283) orang-orang Yahudi yang melanggar 
kehormatan hari Sabat (lihat Al- Baqarah (2): 65). 

284) Maknanya adalah kikir. 

285) Tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia 
(makhluk). 


Surah Ke - 5 


Juz Ke - 


o sjiUi 


i i A 


1 


1r 




qaumul bienitahum 
kaum karena 
mereka 

vi » vm 


wa la'iba(n) huzuwaw (it)takhaZuh§ ilas salatit 

dan (sebagai) mereka kepada shalat 

^j^ rnainan _ejekan meniad ikannv^ 


nadaitum Wa ^ 

kalian dan 

menyeru aaabih, 


il sz# ^ jii? j ® s&a 


ilia an (tmfuma 

hanya karena 
kami beriman^ 


ivfnnn 

dari 

kami 


langqimunti 

kalian 

membenci 


ha I 

apakah 


kitabi 

Kitab 


ya ahla! 
wahai 
Ahli 


V 

kata- {58} 

kanlah 


la ya'qilun(a) 
tidak menggu- 
nakan akal 


*£ 1 7*' cvr. \\\ 21 


tizax fasiqun(a) ak^arakum wa anna mine qabiu uqzila wa ma ilaina unzila wa ma biltAtu 
orang-orang kebanyakan dan sebelumnya diturun- dan apa kepada diturun- dan apa kepada 

yang fasik kalian sungguh 


kan 


yang 


kami 


kan 


yang 


Allah 


iy r » » 1 . w 4 

y ®z’ “ X.sw > * * * *. 9 * 

O* AO** Ja 

la’anahullahu mal 'indallah(i) ma&ubatan miri Zalika bi syarrim unabbi'ukum haf 
Allah orang di sisi Allah pembalasan dari itu dengan yang aku beritahu apakah 

melaknatnya yang (nya) _ lebih buruk ke pada kalia n 


wa ga^iba 
dan murka 


WM 


a s <Tt 'l C'\ \' C" m >> T <'' ' /[' 

«iLbi ^jc\±£\ jPjui-b 

taqut(a) wa ‘abadat wa! khanSzTra qiradata minhumul wa ia'aia 

Jagut dan dan kera-kera di antara dan 


syarrum ula’ika 

lebih mereka 

buruk itu 


menyembah 


di antara 
mereka menjadikan 

w 


aiarhi 

atasnya 


jiii id 

sa'nL-.irw VA/=. i*s 00 ^an sawa'is-sabil(i) malaria,. 

dan jalan yang lurus 


amannS 

kami 

beriman 


berkata 




mefeka datang 
kepada kalian 


Wa tea 
dan 
apabila 


{60} 


EfnlW 

sesat 


Tbir 


makSnaw 
tern pat 
(nya) 


O^So \yh W j&\ 42lb \t b>-> Jk® (*■*-? b^ - - 9 


dakhalu 
mereka dan 
masuk sungguh 


yaktumun(a) k§nu bi ma a‘lamu waliahu bih(l) kharaju qad wa hum ^biikufri" 

sembunyikan mereka dengan lebih me- dan dengan- telah sungguh dan kepada 

anavang nqetahui Allah n^a keluar mereka kekafiran 

- '»•» —~ U 

0.- 

waaklihimus wal‘udwani fil i§mi yusari'una minhum kaSTram Wa tara 

dan mereka dan dalam dosa mereka di antara keba- dan kamu {61 j 

memakan_permusuhan bersecera_mereka nya kan akan melihat 


® c ‘sida 


rabbin iyyun a 
ulama-ulama 


yanhahumur 

melarang 

mereka 


Lau la 

mengapa 

tidak 


{62} 


9 ^ Ji. 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kanu 

mereka 


ma 

apa 

yang 


la bi’sa suht(a) 

sungguh (yang) haram 
amat buruk 


ic 


kanu m§ la bi’sa 

mereka apa sungguh 

yang amat buruk 


suht(a) wa aklihimus iSma ‘ang qaulihimul wal alnbaru 

(yang) dan dari (perbuatan) dosa dari ucapan dan pendeta- 

haram _ mereka memakan _ mereka _ oendeta 


oJfij I 

wa lulnu aidThim gullai magiulah(tun) yaduliahi yahudu Wa qaiatil ya^na'unta) 

dan mereka tanaan-tanaan (oadahal) terbelenqqu tanqan Yahudi dan tool kerjakan 

berkata 


wa lulnu aidThim gullai magiulah(iun) yaduliahi y?_ 

dan mereka tangan-tangan (padahal) terbelenggu tangan Yahudi 

dilaknat mereka terbelenggu (kikir) Allah 

B .. i« ^ 1TY77W : 

. — j/ s' .s'' '’s' *■.’’* .2» '*>■*' .' |. 

i_ xt _ _ __~ ___e_.—.x_^i hnl i hi m 


ka&Tram wa la yazidanna 

keba- dan sungguh 

nvakan akan menambah 


yasya’(u) kaifa yurifiqu 

Dia sebagai- Dia me- 
kehendaki mana nafkahkan 


mabsutatani yadahu bal qalu bi ma 
terbuka kedua- tetapi mereka dengan 

tanu an-N^a _katakan apa yang 


i a pa yang 

'«cnr 


t&& 'c&. M m & 

‘adawata bainahumul wa alqaina wa kufra(n) tugvanaw mir rabbika ilaika ma uqzila minhum 

permusuhan di antara dan Kami dan keaurha- dari kepadamu apa yang di antara 

mereka jatuhkan kekafiran kaan Tuhanmu diturunkan mereka 

\j&j\ 5246 

atfa’ahallahu lil harbi naral auqadu kullama qiyamah(ti) ilS yaumil wal bagd^’a 

Allah mema- untuk api mereka setiap kiamat sampai hari dan kebencian 

dam kan nya 


lil harbi 
untuk 
perang 


auqadu 

mereka 

menyalakan 




•A** S' 

mufsidm(a) 
orang-orang yang 
membuat kerusakan 

































































ij2is r£ii v T i^=ji jjj 

' lw% nki i m In urnt ■ Km<snri l/il^K! \A/o i^t i 


an+Him 

dari 

mereka 


la kaffarna 
tentu Kami 
hapuskan 


wat taqau 
dan bertakwa 


amanu 

beriman 


kitabi 

Kitab 


ahlal 

Ahli 


aqamut Wa lau annahum 
mengamal- dan sekiranya 
kan mereka 


i;® S 

{65} 


w 

X, 


TT 

1 ^ 


H 

>> 


Wa lau anna 
dan 

sekiran.a 


na'im(i) 
(yang) penuh 
dengan kenikmatan 


i« g^yyi'atififrr 


wa la adkhalnahum 
dan tentu Kami 
masukkan mereka 


kesalahan-kesa- 
lahan mereka 




la akalu 
dari tentu mereka 

dapat memakan 

- 




mir rabbihim ilaihim 

dariTuhan kepada 

mereka mereka 


uqzila wa ma 

diturunkan dan apa 

varuj 


wai iqjila 
dan Injil 


taurata 

Taurat 


r* -J? *g, w . 4 •>: * - 


minhum wa kasfrum rriuqtasidah(tun) ummatum minhum arjulihim wa mir) tahti 

dari dan ke- (yang) pertengahan (ada) diantara kaki dan dari bawah 

mereka ban v akan (jujur dan taat) umat mereka^ mereka 


fauqihim 
atas mereka 


lyakan _(iu 

dJl\ iTl % && £$S ® S-' $5 t; & 


■>w 


iterka urjjg ma bailig 

kepadamu diturun- apa sampai- 
kan yang kanlah 


rasulu 

Rasul 


Ya ayyuhar 
wahai 


{ 66 } 


ya'malun(a) 

mereka 

kerj akan 


ma sa a 

apa amat 

yang bur uk 


Jfi - 

*—oAij 1$ <i)ij 


ya'simuka 
Dia menjaga 
kamu 

~WM 


wallahu 

dan 

Allah 


risalatah(u) 

risalah-Nya 


fa ma ballagta 
maka kamutidak 
menyampaikan 


tafal 

kamu 

kerjakan 


lam 

tidak 


wail 

dan 

J— 


mir rabbik(a) 
dari Tuhanmu 

•* 


5 3 ‘S fi» *£$ iiiol tifQto* 

yaahial Oul r fi7 i kafirln(a) qaumal la yahdil Innallaha minan-nas(i) 

wahai kata- l D/ / vana kafir fkpnada) tirlak mpmhfiri <;p<;ijnnnijhnva Hari 

ahli 


Cl ill 

kata 

kanlah 


kafirln(a) 
yang kafir 


qaumal 

(kepada) 

kaum 


la yahdil Innallaha 

tidak memberi sesungguhnya 

netunjuk_Allah 


minan-nas(i) 
dari 
manusia 


••ml inlTin temrsifii tnnTmnt hatta __ • lacti im ^ LHf5hi 


wal injila 
dan Injil 


taurata 

Taurat 


tuqfmut 
kalian 
menqamalkan 

(« 


hatta 

hingga 


a syat in 
sedikitpun 


lastum 
kalian tidak 
(dikatakan be ragam a) 


kitabi 

kitab 


ww n ,, n — n ~ & tz h 4 <k« » 

Op' S M ® % 

nnT-iia ma minhum kasTram wa la vazidanria mir rabbikum * ilaikum wa ma 


uqziia ma 

diturun- apa 

_ kan yanu 


minhum kasTram wa la yazTdanria mir rabbikum * ilaikum 

di antara kebanyakan dan sungguh dariTuhan kepada 

akan menambah kalian kalian 


S^C)' Jj&fc *' Zud, <iQl 


kafirln(a) 
yang kafir 


‘alal qaumii 
atas kaum 


fa la ta’sa 

maka janganlah 
kamu i 'Utus asa 


wa kufra(n) 
dan kekafiran 


tugyanaw 

kedurhakaan 


mir rabbika 
dari Tuhanmu 


w ; ~ i ■ ~r 

££ \p> 5J' Si w 


wan nasara 
dan Nasrani 


was sabi’una 
dan §abi'in 


hadu 

Vahudi 


wal lazTna amanG lazTna Inna! 

dan orang- beriman orang-orang sesung- 

orang_yang_quhnya 


/*% 

u 

{68} 


jd\ y£\j Ai 


fa la khaufun 
maka tidak 
ada ketakutan 

v#- 


salihan 

kebajikan 


wa ‘amiia 
dan 

beramal 

TiT 


akhiri 

akhir 


wal yaumii 
dan hari 


kepada 

Allah 



man 

siapa 

-JED3- 


(Si Ljj^l Ju-oi 




bflnT miSaqa 

&<iru janji 


akhazna 
Kami telah 
menqambil 

V4 


Laqad 

sungguh 


{69} 


yahzanun(a) ’ wa la hum 
bersedih dan mereka 

hati tidak 

WM 


‘alaihim 
atas mereka 


bi ma rasulum * ja’ahum kullama rusula(n) ilaihim wa arsalna isrsua 

dengan seorang datang setiap rasul-rasul kepada dan Kami telah Israil 

apa yang rasul kepada mereka mereka mengutus 


_kepa da mereka 

j 1 ratJdll r ! il wp farTnann ’ anfneiihum 15 tahwa 


uqzila wa ma 

diturun- dan apa 

kan yang 


ilsiika 

kepadamu 


s-rn\ yoquikmia} 

l/UJ mereka 


wa farTqay 
dan ada 
segolongan yang 



ka±±abu farTqang 1 aqfusuhum 

mereka dustakan ada segolongan diri mereka 
yang 

9 |. . - — 

IKSK SUifcK TatwilrtU 

- ftrtnrfet fiT.njtt-'ivll 



s.ai-mAidah 

(Hidangan) 


119 




65- Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan 
bertaqwa; niscaya Kami hapus kesalahan- 
kesalahan mereka dan mereka tentu Kami 
masukkan ke dalam surga-surga yang pe¬ 
nuh kenikmatan. 

66. Dan sekiranya mereka sungguh- 
sungguh menjalankan (hukum) Taurat Injil 
dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada 
mereka dari Tuhannya, niscaya mereka 
akan mendapat makanan dari atas mereka 
dan dari bawah kaki mereka 286 ) Di antara 
mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. 
Dan banyak di antara mereka sangat buruk 
apa yang mereka kerjakan. 

KEWAJIBAN RASULULLAH SAW. MENYAM¬ 
PAIKAN AGAMA 

67. Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang 
diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak 
engkau lakukan (apa yang diperintahkan 
itu) berarti engkau tidak menyampaikan 
amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau 
dari (gangguan) manusia. 2875 Sungguh, Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
kafir. 


Asbabun Nuzul ayat 67 


Dari al-Hasan bahwa RasuluMah Saw pemah 
bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mengutusku 
untuk mengemban risalah kerasulan, hal tersebut 
menyesakkan dadaku karena aku tahu bahwa 
orang-orang akan mendustakan nsalahku, Allah 
memerintahkan kepadaku untuk menyampaikannya 
dan kalau tidak, Allah akan menyiksaku” Maka 
turunlah ayat mi. (HR. Abu Syaikh) 

68. Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
Ahli Kitab! Kamu tidak dipandang beragama 
sedikit pun hingga kamu menegakkan 
ajaran-ajaran Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) 
yang diturunkan Tuhanmu kepadamu." Dan 
apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu 
pasti akan membuat banyak di antara 
mereka lebih durhaka dan lebih ingkar, 
maka janganlah engkau berputus asa 
terhadap orang-orang kafir itu. 

69. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
iman, orang-orang Yahudi, sabiln dan orang- 
orang Nasrani, barang siapa beriman kepada 
Allah, kepada hari kemudian dan berbuat 
kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir 
padanya dan mereka tidak bersedih hati. 

70. Sesungguhnya Kami telah mengambil 
perjanjian dari Bani Israil, 2885 dan telah 
Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi 
setiap rasul datang kepada mereka dengan 
membawa apa yang tidak sesuai dengan 
keinginan mereka, (maka) sebagian (dari 
rasul itu) mereka dustakan dan sebagian 
yang lain mereka bunuh. 


2S6) Allah akan memberikan rahmat-Nya dari langit 
dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh- 
tumbuhan yang buahnya melimpah ruah. 

287) Tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi 
Muhammad saw. 

288) perjanjian itu ialah mereka beriman kepada Allah 
dan rasui-rasul-Nya. 















































































jff i 9 a 5 - A, - MA ' IDAH S|*r 

^ggi| 120 _ (Hidangan) flj F 1 

71. Dan mereka mengira bahwa tidak ; 
akan terjadi bencana apa pun (terhadap < 
mereka dengan membunuh nabi-nabi ! 
itu), karena itu mereka menjadi buta dan 
tuli, kemudian Allah menerima tobat me¬ 
reka, lalu banyak di antara mereka buta 
dan tuli. Dan Allah Maha Melihat apa yang 
mereka kerjakan. 

PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEKAFI- 
RAN ORANG YANG MEYAKINI ISA A.S. 
SEBAGAITUHAN 

72. Sungguh, telah kafir orang-orang 
yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu 
dialah Al-Masih putra Maryam" padahal 
Al-Masih (sendiri) berkata, "Wahai Bani 
Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu." Sesungguhnya barang siapa 
mempersekutukan (sesuatu dengan) 
Allah, maka sungguh, Allah mengharam- 
kan surga baginya, dan tempatnya ialah 
neraka. Dan tidak ada seorang penolong 
pun bagi orang-orang zalim itu. 

73. Sungguh, telah kafir orang-orang 
yang mengatakan bahwa Allah adalah 
salah satu dari yang tiga, padahal tidak 
ada tuhan (yang berhak disembah) 
selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak 
berhenti dari apa yang mereka katakan, 
pasti orang-orang yang kafir di antara 
mereka akan ditimpa azab yang pedih. 

74. Mengapa mereka tidak bertobat ke- 
pada Allah dan memohon ampunan 
kepada-Nya? Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

75. Al-Masih putra Maryam hanyalah ' 
seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah 
berlalu beberapa rasul. Dan ibunya se¬ 
orang yang berpegang teguh pada 
kebenaran. Keduanya biasa memakan 
makanan.^ 1 Perhatikan bagaimana kami 
menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda keku- 
asaan) kepada mereka (Ahli Kitab), kemu¬ 
dian perhatikanlah bagaimana mereka 
dipalingkan (oleh keinginan mereka). 

76. Katakanlah (Muhammad), "Mengapa 
kamu menyembah yang selain Allah, se¬ 
suatu yang tidak dapat menimbulkan 
bencana kepadamu dan tidak (pula) 
memberi manfaat?" Dan Allah Maha Men- 
dengar, Maha Mengetahui. 


289) Bahwa Nabi Isa a.s. dan ibunya adalah manusia, 
yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, 
seperti makan minum dan sebagainya. 



bi ma 
dengan 
apa yang 


^ ”> "at v> 

1 | jyt, AXStd ^ • J >jSO V 


fa ‘amu fitnatuq 

Allah menerima kemu- dan mereka maka mereka bencana 

tobat dian menjadi tuli menjadi bu ta _ 


Wa hasibu 
dan mereka 
mengira 


bi m§ basTrum wallahu minhum kaslrum wa sammu nmu gumma alaififoi 

Maha dan di antara kebanvakan dan mereka mereka men- kemu- mereka 

Melihat 




wallah u 
dan 
Allah 


minhum 
di antara 
mereka 




innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


qalu 

berkata 



wa sammu amil gumma 

dan mereka mereka men- kemu- 
menjadi tuli jadi buta dian 

—f*v - 


-u! 

Laqad r 71 , 

sesung- 1/ IJ 
guhnya __ 

36 

ham i.cira’ila' masThu wa qalal 




ya'malun(a) 

mereka 

kerjakan 

> * 


(u’)budullaha 
sembahlah kalian 
kepada Allah 


ya bani isra’fla 1 
wahai Bani Israil 


masThu 

Al-Masih 


wa qalal 
dan 

berkata 


(ib)nu maryam(a) 
putra Maryam 


masibub 

Al-Mailh 


Kepaaa rtiidii __ _ _ _ M -—--a 

—--¥•■- "7 T®i 1* a 

4Jllfy JU* -SjQ a* 

^alalhil harramallahu faqad billahi yusyrik may inahG wa rabbakum r&tit 

atasnva Allah maka Allah memperse- orang sesung- dan Tuhan kalian Tuhanku 

mengharamkan sungguh ^ n,lhnva 


yusyrik 

memperse¬ 

kutukan 


may inahG 

orang sesung- 

yang guhnya 

¥¥ 


mengharamkan sunggun___KuujKan ___ „ 

0 'M 

i i. ma wa ma’wahun larmala 


{72} 


min ansar(in) 
dari penolong- 
penolong 


li? ?alimTna wa ma 

bagi orang-orang dan 

yang zalim tidaklah 

- W9 ~ 


nar(u) 

(adalah) 

neraka 


wa ma’wahun 
dan tempatnya 


j anna la 

surga- 


wa ma salisu salasah(tin) innallaha qalu lazTna 

salah satu dari sesungguhnya berkata orang-oran 

yang tiga (tuhan) Allah 

Cf 


¥*» 


wa ma 
dan 

tidak ada 

“W 

IS 

la yamassannal 
tentu akan 
menyentuh 


lazTna 
orang-orang 
yang 

1 u 


kafaral 
telah kafir 


jlsi 

LdijJjfJ 

sungguh 


3 is* ; J as'ieS **& % M 

** - _ v \ — i . .. n : l i 11 o 11 1 . i 1 1 3 ih h 


yaqGluna 

mereka 

katakan 


‘amma 
dari apa 
yang 


yagtahu lam wa il wabid(un) ilahuw ilia 
berhenti tidak dan yang satu Tuhan kecuali 
jika 


nun ilftnlP 
tuhan 


Ur— 

'o^oKiin minhum kPiferu 


Afala yatubuna 
maka apakah mereka 
' tidak bertobat 


{73} 


atTm(un) 
yang pedih 


‘a±abun 

azab 


minhum 
di antara 
mereka 


kafarG 

kafir 



» ** < Tv & "11 i\ il 

** ^ _ . . ___.__ ll^iFAhi 


ii * 

V ^ 

{74} 

* 

rabirrKun) 

Maha 

Penyayang 

^ < 

gafurur 

Maha 

Pengampun 

f-I «v 

m> » 


ii"t7 


wallahu 

dan 

Allah 


m ' * h 9 > ' Kfl 


wa yastagfirGnah(u) 
dan mereka memohon 
ampun kepada-Nya 

- -(•» 


mmg qablihir 
sebelumnya 


khalat 

telah 

berlalu 


qad 

sungguh 


rasGl(un) HIS 
seorang kecuali 



HalEGhi 
kepada Allah 


Mill 

hukan- 

lafi 


giddiqah(tun) ^ wa ummuhu 

seorang wanita yang dan 

berpegang pada kebenaran ibunya 


& v S > £ £ S* y, 

iilj J-'J 5 ' 

' ta'amfa) ^ ya’kulanit K&tiA giddiqah(tun) wa ummuhu 

makanan loHnanw <;pnrana wanita vana dan r.i .Lri rajLt 1 

3 


anna 

bagai¬ 

mana 


(uq)?ur 

lihatlah 





vanq menyembah_ kanian_____—— 

-- -~’ _ 

0 idi ^ az-jj & ^ 4 ^ 

UiCfu) samTu! huwas wallahu waianafa(n) darraw lakum y^riN^ fl 

aMmui bagi kalian berku^ ! 


^'a|Tm(u) sarru‘u! huwas wallahu 

{76} Maha Maha Dia dan 

Mengetahui Mendengar Allah 

Ikli/.V." 

LU 

, ifnwi 

- Ii.-:. 


wa la nafa(n) darraw 

dan tidak memberi 

memberi manfaat bencana 



Mottos Met « #* 1 

M,*<**i Sit** 

Wwflfo 
























































































gairat haqqi IT dTnikum la taglu ^ kitabi va ahlal ~ Qul 

Kitab 


I haqqi 
tanpa kebenaran 


IT dmikum 
dalam agama 
kalian 

M 1W 


la taglu 
janganlah kalian 
berlebih-lebihan 

w 


ya ahlal 
wahai Ahli 


ft ^ \ r - *- |T> 

L?J-—ij Q—p-lybl 


wa atfallu 
dan mereka 
menvesatkan 


mina qablu 
sebelumnya 


daily 

mereka telah 
sesat 


qad 

sungguh 


qauming 

kaum 


ahwS’a 
hawa nafsu 


wa la tattabi'u 
dan janganlah 
kalian meng ikuti 


+ , ~zz ; vvmv n - f 

djjjl \j zJ== => & 


lazina 

orang-orang 

yang 


Lu'inal 

telah 

dilaknat 


{77} 


'an sawa’is sabil(i) 
dari jalan yang lurus 


wa dallu 

dan mereka 
sesat 


kaii raw 
banyakorang 


vm w mm 

/ • " ' <i" \\y^\ \' ■■■■ r>< 


wa ‘isab 
dan Isa 


dawuda 

Dawud 


‘ala lisanj 

melalui lisan 


isra’TIa 

Israil 


i bam 
dari Bani 






‘&3iiu bi ma zalika 

mereka disebabkan demikian itu 
durhaka 


(ib)ni maryam(a) 
putra Maryam 


la bi’sa fa'aluh(u) 

sungguh (yang) mereka 

amat buruk melakukannya 

TO 




am mungknnn 

dari kemuhgkaran 


IS yatanahauna 
tidak saling melarang 


> ^ 




Tara Zl, 

kamu {79} 

melihat 




yaf'alun(a) 

perbuat 


kanu 

mereka 


> Vf »>f r'" 1 '- r ^ 't r 

f^j 0 *** * A La L? 

I anf 




’ aqfusuhum lahum qaddamat 

diri mereka bagi dilakukan 

mereka 


ma la bi’sa 
apa sungguh 
yang amat buruk 



4 ii 


lazina 

orang-orang 

yang 


(£) Ijb 4lrtJb.>Zu ol 

fftm khalidun(a) ’ hum wa HI 'a±abi ‘alaihim sakhitallahu aq 

l°vr kekal mereka dan di dalam azab atas kemurkaan Allah bahw; 


alaihim 

atas 

mereka 


vro V9-:- - - 

ai — A ^ 3s 


ilaihi uqzila wa ma .. . 

kepada- diturunkan dan apa wan na biyyi 
nva vann dan nabi 



minhum 
di antara 
mereka 


TW 


bill-lhl 

kepada 

Allah 


yu minuna 
beriman 


kanu 

mereka 




w 



SPS 'Q,ji 4iSjJll u 

wa ISkinna auliya’a ' (it)takhazuhum mat 

akan tetapi (sebagai) mereka mengambil tidak 

pemimpin mereka (orang-orang kafir) 


> '\ 


\JS\ Vj\'d 0 ?\3\d\ bd^ ® * 

{81} 




“W 


yahuda 

Yahudi 


amanul li! la^Tna ‘adawatal asyaddan nasi Lataiidanna 

beriman terhadap orang- permusuhan manusiayang sungguh kamu 

oran g yang _ (nya) _ paling keras akan mendapati 


to *.»-v*-—— z —: 

<’-A\ S? A Z-1* vt' 


V 


lil lamina mawaddatal aqrabahum wa la tajidanna 

terhadap orang- persahabatan mereka paling dan sungguh kamu 

orang yang (nya) dekat akan mendapati 


asyraku 

musyrik 


wal lamina 
dan orang- 
orang yang 


~ssr - v* i» - 4 -7 

J44 t>\ lli (jilj Ijil' 


minhum bi anna Malika 

di antara disebabkan demikian itu 
mereka 


- At - 

{82} 


na$ara inna qalu 

orang-orang sesungguh- berkata 

Nasrani nya kami 




« - W 






la yastakbirun(a) 
mereka tidak 
menyombongkan diri 


wa annahum 
dan bahwasanya 
mereka 


wa ruhbanaw 
dan rahib-rahib 


qissTsTna 

(ada) pendeta-pendeta 


*» ikhfa*. 


» tkhin' 


iHb 


Hj* 



■ Cjnlnh 


Madtf Sir Ah TMtt*K 
Mm<td WA|ib ivnuttutl 



5. AI-MA'IDAH 
(Hidangan) 


121 




77. Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli 
Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan 
dengan cara tidak benar dalam agamamu. 
Dan janganlah kamu mengikuti keinginan 
orang-orang yang telah tersesat dahulu 
dan (telah) menyesatkan banyak (manu- 
sia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan 
yang lurus" 

SEBAB-SEBAB KUTUKAN ALLAH TER¬ 
HADAP ORANG-ORANG YAHUDI 

78* Orang-orang kafir dari Bani Israil 
telah dilaknat melalui lisan (ucapan) 
Dawud dan Isa putra Maryam. Yang de¬ 
mikian itu karena mereka durhaka dan 
selalu melampaui batas. 

79. Mereka tidak saling mencegah perbu- 
atan mungkar yang selalu mereka perbuat. 
Sungguh, sangat buruk apa yang mereka 
perbuat. 

80. Kamu melihat banyak di antara mereka 
tolong menolong dengan orang-orang kafir 
(musyrik). Sungguh, sangat buruk apa yang 
mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, 
yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan 
kekal dalam azab. 

81. Dan sekiranya mereka beriman kepada 
Allah, kepada Nabi (Muhammad) dan 
kepada apa yang diturunkan kepadanya, 
niscaya mereka tidak akan menjadikan 
orang musyrik itu sebagai teman setia. 
Tetapi banyak di antara mereka, orang- 
orang fasik. 

ORANG YAHUDI DAN ORANG NASRANI 
SERTA HUBUNGAN DENGAN ORANG 
MUKMIN 

82. Pasti akan kamu dapati orang yang 
paling keras permusuhannya terhadap 
orang-orang yang beriman, ialah orang- 
orang Yahudi dan orang-orang musyrik. 
Dan pasti akan kamu dapati orang yang 
paling dekat persahabatannya dengan 
orang-orang yang beriman ialah orang- 
orang yang berkata, "Sesungguhnya kami 
adalah orang Nasrani." Yang demikian itu 
karena di antara mereka terdapat para 
pendeta dan para rahib, (juga) karena 
mereka tidak menyombongkan diri. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Salah satu wlama yang pafmg getol memberikan 
penielasan tentang faedah mengetahui makna 
kosa kata sssng di dalam Al-Qur'an adalah ar- 
Raghib al-Ashfaham di daiam mukadimah kitabnya, 
ai-mufaradat. Bla me^elaskan bahwa langkah 
pertama yang mesh ditempyh untuk memahami 
maksud ayat-ayat Al-Qur’an, adalah memahamt kosa 
kata nya. Bahkan, menurut dia, hal ituadalah langkah 
a wal untuk menekut semua bidang ilmu. Sehab, 
lafazh-lafazh Al-Qur'an adalah jaiityng hahasa prang 
Arab. Dia juga mengatakan bahwa di dalam kitafanys 
akan dijelaskan tentang makrp lafazh-lafazh Ah 
Qur'an dan akan dijelaskan pula fcorelasinya dengan 
teks ayat secara keselurahan. 


















































































€ 


122 


S.AL-MA'IDAH 

(Hidartgan) 



83. Dan apabila mereka mendengarkan 
apa (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada 
Rasul (Muhammad), kamu lihat mata 
mereka mencucurkan air mata disebabkan 
kebenaran yang telah mereka ketahui (dari 
kitab-kitab mereka sendiri), seraya berkata, 
"Ya Tuhan, kami telah beriman, maka 
catatlah kami bersama orang-orang yang 
menjadi saksi (atas kebenaran Al-Qur'an 
dan kenabian Muhammad). 


Asbabun Nuzul ayat 83 


Dari Said bin Jubir bahwa An-Najasyi mengirim 
30 orang sahabat terbaik kepada Rasulullah Saw 
Rasulullah Saw membacakan surah Yasin kepada 
mereka sehmgga mereka raenangis, maka turunlah 
ayat iru. (HR Ibnu Abi Hatim) 

84. Dan mengapa kami tidak akan beriman 
kepada Allah dan kepada kebenaran yang 
datang kepada kami, padahal kami sangat 
ingin agar Tuhan kami memasukkan kami 
ke dalam golongan orang-orang saleh?" 

85. Maka Allah memberi pahala kepada 
mereka atas perkataan yang telah mereka 
ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Dan itulah balasan (bagi) orang- 
orang yang berbuat kebaikan. 

86. Dan orang-orang yang kafir serta 
mendustakan ayat-ayat Kami, mereka 
itulah penghuni neraka. 

PERINGATAN KEPADA KAUM MUSLIMIN 
TERHADAP ADAT 1ST! AD AT J AH IU YAH 
YANGTERLARANG 

Larangan Mengharamkan Makanan yang 
Hafai 

I 87. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu mengharamkan apa yang 
baikyang telah dihalalkan Allah kepadamu, 
dan janganlah kamu melampaui batas. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang melampaui batas. 

88. Dan makanlah dari apa yang telah 
diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki 
yang halal dan baik, dan bertakwalah 
kepada Allah yang kamu beriman kepada- 
Nya. 

Sumpah dan Kafaratnya 

89. Allah tidak menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidakdisengaja (untuk bersumpah), tetapi 
Dia menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka 
kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) 
ialah memberi makan sepuluh orang 
miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu 
berikan kepada keluargamu, atau memberi 
mereka pakaian atau memerdekakan 
seorang hamba sahaya. Barang siapa 
yang tidak mampu melakukannya, maka 
(kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah 
kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu 
bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. 
Demikianlah Allah menerangkan hukum- 
hukum-Nya kepadamu agar kamu 
bersyukur (kepada-Nya). 


Asbabun Nuzul ayat 89 


Ali raengatakan bahwa ayat mi diturunkan sehubu- 
ngan dengan Abu Bakar Shiddiq la bersumpah untuk 
tidak memberi belanja lagi kepada Misthah bin Usa- 
mah, fakir miskin yang menjadi tanggungannya. Ayat 
mi juga sebagai penyempuma dan jalan keluar dan 
tebusan (kafarat) bersumpah (HR. Ibnu Abi Hatm) 



Jj 5 v 


tara 

kamu 

lihat 


ilar rasuli 
kepada Rasul 


urjzila 

diturunkan 


ma 

apa 

yang 


sami'u Wa ^ 
mereka dan 

mendengar apabila 


e ids'll &\ © 

nn'asv faktubna amanna rabbana vaauluna minal-hannih 'arafu mimma rian* 


ma'asy faktubna amanna rabbana yaquluna minal-haqq(i) 

bersama maka catatlah kami Ya Tuhan mereka 

kami beriman kami berkata 

w 


kebenaran 


'arafu mimma datfl* 

mereka karena apa air mata 
ketahui yang 


- w 

'£J \&i eg « A bSA a Cj 3 

^mina! haqqi ja’ana wa ma billahi la nu’minu lana Wa ma syAhldinfo) 

kebenaran datana dan apa kepada kami tidak kami dan l®-3} orana-orann uar. 

yang 


ja’ana 
datang 
kepada kami 


billahi 

kepada 

Allah 


la nu’minu 
kami tidak 
beriman 


Wa ma 
dan 
mengapa 

i*ni 


syAhldin(s) 

orang-orang yang 
menjadi saksi 


'Faasabahumu , salihln(a) ma'al qaumi? rabbuna yudkhilana ay w»rrattna\i 

maka memberi 104-J orang-orang bersama Tuhan memasukkan agar dan kami 

yang saleh 


maka memberi 
mereka pahala 


ma al qaumi? 
bersama 
golongan 


rabbuna 
Tuhan 
kami 

«nF9 


yudkhilana 
memasukkan 
kami 


a Y wa rratma u 

a 9 ar dan kami 
menqinqinkan 


\ ^ 4 


ffha khalidlna 

didalamnya kekal 


anharu 

sungai-sungai 


miq tahtihal 
dari bawahnya 


tajrF 

mengalir 


qalu 

mereka 

katakan 

Wf 


■all,™, 

sebab Allah 
apa yang 


Sii-S £2" zM ® ^ 

wa kaz^abu kafaru Wal lazma muhsinln(a) jaza’ul wa zfllifcg 

dan kafir dan oranq-oranq {85} orang-orang yang balasan dan Itukal 

mendustakan 


Wal lazma 
dan orang-orang 
yang 


muhsinln(a) 
orang-orang yang 
berbuat baik 


wa zMka 

dan Itulah 


.*> ^ \ 

1 y-A 1 




amanu 

beriman 

lazina 

wahai 

Ya ayyuhal 
wahai 

{ 86 } 


> > 


jahlrn(i) 
neraka Jahim 


ashabul 
para penghuni 


n 


ula’ika 
mereka itu 


b« ftyqfM 
dengari 
ayat-ayat kami 


wa la 'lakum a ha II a Hah u ma tawibati Id ruhammu 


wa la ta'tadu 
dan janganlah kalian 
melampaui batas 


’lakum 

bagi 

kalian 


ahallallahu 

Allah 

halalkan 


ma 

dari apa 
yang 


tayyibati 

yang 

baik-baik 


la tufiamni&, 
Irtnejanlah kultan 
rn c-n qharamkan; 


tayyilo^w halalaq razaqakumullahu mimma Wa kulu rgyi mu'tadTn(a) ia yuhipW 

yang baik yang halal Allah rezekikan dari apa dan lo/J orang-orang yang tldik 

pada kalian yang makanlah melampaui batas mehyukal 

-r - - ini i w J \% 




La yu’akhizukumu 
tidak menghukum 
kalian 


M' 

{ 88 } 




ailAS] 


oIhYI 

aiman(a) faqqattumul 

(dalam) sumpah- kalian 

sumpah itu sengaja 


c 

bi ma 
sebab 
apa yang 


mu'minun(a) bihT aqtum 

beriman kepa- kalian 

da-Nya 

TV 


4JU1_ 

lazT wat taquBSh«! : j 

yang drtn bmakw*»ff3 


p^rfa Allah 


& 


yu’akhizukum 
Dia menghukum 
kalian 


A 

wa fakiv * fF aimanikum bU 'UfflWi 


wa lakiy 
akan 
tetapi 


fF aimanikum 
dalam sumpah- 
sumpah kalian 


hU tigtfi 
karena 
■■ loin-main 


Pj ~ L® J? 9 ' <1^ S, 




tufimuna mg 

kalian apa 

berikan makan yang 

T*I 


min ausati 
dari pertengahan 


masaklna 
orang miskin 


‘asyarati 

sepuluh 


& 


^ 9 9 ‘ 


' fa $iyamu yajid lam fa mal raqabah(tin) tahrlru au 

maka hendaklah menda- tidak maka barang hamba memerde- atau 

berpuasa patkan (nya) _siapa yang sahaya _kakan 



ifamu 
(adalah) memberi 
makan 


kiswatuhum 
memberi mereka 
pakaian 


J' 

hiikiitfl 
atau Jieiusfqa 
kallEMf_- 


i5Lfc5 J2H7 isj isfif 4L 0 

wahfazu halaftum iza ’ aimanikum kaffgratu zSlika ayyam(in) 

dan jagalah kalian bersumpah apabila sumpah-sumpah kafarat demikian hari 

kalian 


zSlika 

demikian 

itu 


iaj $ *J3 SuX 

tacwki in'infal la'allakum avMihT i lakum vubawinullahu kazalika * 


tasykurun(a) 
{89} bersyukur 



ayatihi 

ayat-ayat 

Nya 


lakum 

bagi 

kalian 


yubayyinullahu 

Allah 

menerangkan 


kazalika 

demikian 

itu 


sum pah-sum pa i 1 

kalian 


Iciy " r * . 

FIi ;iiiruin 

M!im* 


*Gurtfuin 





Q- 

bJ 1 


r.i 
















































































JuzKe-7 



5. AL-MA'IDAH 
(Hidangan) 


123 


* 


irw 

4_jLy2>V|j -jIJIj L*jj, IjJLal <jOdl L^li 

I • ! ■■ « If* I ul-ql rt«» I r*-it I . . I = I .. I . . .. _ . ** ^ ^ •• ** 


rijsufi!'" walazlamu wal aqsabu 

perbuatan dan mengundi nasib dan 

keji dengan anak panah berhala-berhala 

if 


wal maisiru khamru innamal amanu la±Tna Ya ayyuhal 

danjudi minuman sungguh beriman orang-orang wahai 

keras hanyalah yang 

- mm -- L 


9 W -■ 

\'<i /fN .*> ^ * i-' ,1 »£.. •<* 

L^>i v^ y (3^6^ 

yurldusy Inna ma tuflihun(a) ’ la'allakum fajtanibuhu ^ syartani min ‘amalisy 

bermaksud sungguh {90} beruntung agar kalian maka setan dari perbuatan 

hanyalah 


fajtanibuhu 
maka 
jauhilah ia 


*«G3i LI ££*« 

wal maisiri "fil Iftvimr! im-al eA:„„i _ I 


wal maisiri 
danjudi 


fii khamri 
dalam minuman 
keras 


wal bag^a’a 
dan 

kebencian 


adawata bainakumul yuqi'a ay syaitanu 

permusuhan di antara menimbulkan untuk setan 

kalian 

ir 


'itfas $• sgs -p & 

Wa atfuliaha _ muntahun(a) lantum fa hal wa ‘anis salati ‘an^kriilahi u/a vaciiHHatfiirr 


Wa atfuliaha 
dan taatlah kalian 
kepada Allah 

rati muntahun(a) faqtum 

{91} orang-orang kalian 

yang berhenti 

fa hal 
maka 
apakah 

. 

wa am? salati 
dan dari shalat 

‘arj zikriilahi 
dari mengingat 
Allah 

wa yasuddakum 
dan ia meng- 
halangi kalian 

& 

‘al5 

atas 

WW 

<£\ 

anna ma 
sungguh 
hanyalah 

WW 

fa'lamu 

maka 

ketahuilah 

tawallaitum 

kalian 

berpaling 

w .. ^ 

fa iq 
maka 
jika 

S'X* 

1 

wahzaru 
dan berhati- 
hatilah kalian 

rasula 

kepada 

Rasul 

wa atfur 
dan taatlah 


^ ^ .*>^1 Ai , *< /*\ >»>r, > Vti 

c^aaSIJc- JJj ^ tp' 

wa ‘amiliie 5mom~i ‘^1^.1 u-vr nn i _ ^ V 71 


wa ‘amilu? 
dan beramal 


amanu 

beriman 


‘alal Ia27na 
atas orang-orang 
yang 


Laisa 

tidakada 


{92} 


mubin(u) 
yang nyata 


iy*t> 

balagul rasulinal 

penyampaian Rasul kami 


m* 


~mW “ vm «v -—- 

!>U-cj ijiji uij \ c?J>Ajab\ 


wa ‘amilus 
dan 

beramal 


wa amanu 
dan beriman 


(it)taqau 

mereka 

bertakwa 


iza mat 
apabila 


talmu 

telah mereka 
makan 


ff ma 
tentang 
apa 


junahurj 

dosa 


salihati 
kebaj i ka n-kebaj i ka n 




mubsinln(a) 
orang-orang 
yang berbuat baik 

V# 


yuftibbul wallahu 
menyukai dan 
Allah 

TV 


waahsanu (it)taqau Summat wa amanu (it)taqau Summat salihati 

dan mereka mereka kemu- dan mereka kemu- kebajikan 

beriman bertakwa dian 

v# 




berbuat baik bertakwa dian 


Mi*r 


7 4G t$i &P$4 0 0 

fcin3h ihl > minfSO efliHi Ki In until, nunnnnU inn. .IlfU. . -_•' r _ 1 _I 


tanSluhG 
kalian mem- 
perolehnya 


minas saidi 
dari binatang 
buruan 


bi syai’im la yabluwannakumullahu amanu 
dengan sungguh Allah akan beriman 

sesuatu menguji kalian 


lazTna Ya ayyuhal 
orang-orang wahai 193} 
yang 


M ^ <£& Z iilib, P&4 PJ 

ba'da (i’)tada fa mani‘ bil-aaihm vakhsfuhu mav m wa'iamauah,, wa rimatii lU-i inn f -airtTL-i I>m I 


ba'da (i’)tada fa mani' bil-gaib(i) 

setelah melanggar maka barang walaupun 
batas siapa ghaib 


yakhsfuhu may |j ya'lamaliahu wa rimahukum 1 aidTkum 
takut siapa karena Allah dan tombak tangan 

kepada-Nya yang ingin tahu kalian kalian 


0 0 m e f$ 4& & & 

Saida latHntllhlS amnnii laWnn Va awiihal i_u= 


saida la taqtulu? amanu lai:Tna Ya ayyuhal 

binatang janganlah kalian beriman orang-orang wahai {94} 
buruan membunuh yang 

~ WW - 


n» 


allm(un) 

yang 

pedih 


‘azabun 

azab 


fa lahu zalika 

maka itu 

baginya 


<3^ U j-r* * iy A J r* ■’’J 

minan na'ami qatala ma mislu fa iaza’um muta'ammirian ' mlhdkum aatalahQ wa mann hnrnmrnnl wn antum 


dari binatang 
ternak 


qatala ma mislu fa jaza’um muta'ammidaq ^ mihgHum qatalahQ wa mang Ipurum(un) vta aqtum 
ia apa (adalah) maka sengaja di antara mem- dan siapa (sedang) dan 

bunuh yang seperti balasannya kalian bunuhnya yang berihram kalian 


»», “ ; TW» W‘» WTi «*»--,- 

>1^- ojli? j\ ^ \ijjb « s, ^ 

ta'amu kaffaratuq au ka'bati baliaal h^dvam ' minakum ^zawa'adlim hihT vahki imi i 

tebusan atau 


ta'amu 

memberi 

makan 


ka'bati baligai 

Ka'bah (yang dibawa) 
sampai 


UoP- 4^11 AS> JCj jji, j\ 


hadyam 'mingkum zaw^'adlim 

(sebagai) di antara duaorangyang 

kurban kalian punya keadilan 


w 

> 


bihT yahkumu 

dengan- memutuskan 
nya hukum 


Larongan Meminum Minuman Keras , Berjudi, 
Berkorban untuk Berhala dan Mengundi Nasib 

90. Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi 
nasib dengan anak panah, adaiah perbuatan 
keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 
jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar 
kamu beruntung. 

91. Dengan minuman keras dan judi itu, 
setan hanyalah bermaksud menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara 
kamu, dan menghalang-halangi kamu dari 
mengingat Allah dan melaksanakan salat 
maka tidakkah kamu mau berhenti? 

92. Dan taatlah kamu kepada Allah dan 
taatlah kamu kepada Rasul serta berhati- 
hatilah, Jika kamu berpaling, maka 
ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami, 
hanyalah menyampaikan (amanat) dengan 
jelas. 

93. Tidak berdosa bagi orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan 
tentang apa yang mereka makan (dahulu), 
apabila mereka bertakwa dan beriman, serta 
mengerjakan kebajikan, kemudian mereka 
tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya 
mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat 
kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat kebajikan. 


Asbabun Nuzul ayat 93 


Kemudian orang-orang bertanya, ’"Ya Rasulullah, 
bagaimana nasib orang-orang yang gugur di jalan 
Allah dan mati di atas kasur, padahal mereka 
pemmum arak dan makan hasil judi, sementara 
Allah telah menetapkan bahwa kedua hal itu 
termasuk perbuatan setan yang keji"’ Maka Allah 
Swt menurunkan ayat mi (HR Ahmad) 

Menghormati Ka'bah sebagai Sokoguru 
Kehidupan Manusia 

94. Wahai orang-orang yang beriman! Allah 
pasti akan menguji kamu dengan hewan 
buruan yang dengan mudah kamu peroleh 
dengan tangan dan tombakmu agar Allah 
mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, 
meskipun dia tidak melihat-Nya. Barang 
siapa melampaui batas setelah itu, maka dia 
akan mendapat azab yang pedih. 

95. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu membunuh hewan 
buruan, 290 ) ketika kamu sedang ihram (haji 
atau umrah). Barang siapa di antara kamu 
membunuhnya dengan sengaja, maka 
dendanya ialah mengganti dengan hewan 
ternak yang sepadan dengan buruan yang 
dibunuhnya, menurut putusan duatorang 
yang adil di antara kamu sebagai hadyu 
yang dibawa ke Ka'bah, 291 ) atau kafarat 
(membayar tebusan dengan) memberi 
makan kepada orang-orang miskin, 292 ) 
atau berpuasa, seimbang dengan makanan 
yang dikeluarkan itu, 293 ) agar dia merasakan 
akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah 
memaafkan apa yang telah lalu. 294 ) Dan 
barang siapa kembali mengerjakannya, 
niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah 
Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) 
menyiksa. 


‘amma ‘afailahu amrih(T) wa b5!a jj ya^uqa 
tentang Allah peker- akibat supaya ia 

apa yang memaafkan jaannya buruk merasakan 


$iyamal 

(berupa) 

berpuasa 


zSlika ‘adlu 
itu mengganti 


au masakTna 

atau orang-orang 

miskin 


(to) aj3j 

zuntiqam(in) 'azTzuri wallahu 

mempunyai Maha perkasa dan 
hak menyiksa Allah 


*m i -A 



* iktif*v 

Mfcjpr 

Sy.itr*wi 

► ..La' 


-1- 

minh(u) fa yarpiqimullahu 
kepadanya maka Allah akan 
menyiksa 


mtaqimulia 


(j A J tALjH 

‘ada wa man salaf(a) 
kembali dan barang telah lalu 
siapa yang 


Mi ml 
II ^ Gwnnflti 



M lj ntimf^ul 

I, ** MiidH 


Mndtl r#m 



290) Hewan buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, 
kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus 
dan anjing buas. Dalam suatu riwayat termasuk juga ular, 

291) Yang dibawa sampai ke daerah haram untuk 
disembelih di Sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir 
miskin. 

292) Sepadan dengan harga hewan ternak pengganti 
hewan yang dibunuh itu. 

293) Puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang 
diberikan kepada fakir miskin, seharga hewan yang 
dibunuh dengan catatan, seorang fakir miskin mendapat 
satu mud (lebih kurang 6,5 ons). 

294) Membunuh hewan sebelum turun ayat yang 
mengharamkan ini. 






































































•€ 


124 


5. AL-MA'fDAH 
(Hidangan) 


96. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut 2 ^ 
dan makanan (yang berasal) dari laut 2y&J 
sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi 
orang-orang yang dalam perjalanan; dan diha- 
ramkan atasmu (menangkap) hewan darat, 
selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah 
kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan 
dikumpulkan (kembali). 

97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci 
tempat manusia berkumpul " 1 Demikian pula 
bulan haram hadyu dan qalaid . Yang demikian 
itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah me- 
ngetahui apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi dan bahwa Allah Maha Menge¬ 
tahui segala sesuatu. 

98. Ketahuilah, bahwa Allah sangat keras 
siksaan-Nya dan bahwa Allah Maha Pengam- 
pun, Maha Penyayang. 

99. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah 
menyampaikan (amanat Allah), dan Allah 
mengetahui apa yang kamu tampakkan dan 
apa yang kamu sembunyikan. 

100. Katakanlah (Muhammad), "Tidaklah sama 
yang buruk dengan yang baik, meskipun ban- 
yaknya keburukan itu menarik hatimu, maka 
bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang 
yang mempunyai akal sehat, agar kamu berun- 
tung." 

Lorongan Bertanyo tentang Hal yang Menye- 
babkan Kemudaratan 

101. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabi- 
mu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, 
(justru) menyusahkan kamu. Jika kamu mena- 
nyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, 
(niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah 
telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 


Asbabun Nuzul ayat 101 


Dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah Saw 
berkhutbah ada seseorang yang bertanya, "Siapa 
bapak saya 9 ” Nabi Saw. menjawab, ”Fulan w Maka 
turunlah ayat ini sebagai teguran kepada yang suka 
bertanva hal yang bukan-bukan. (HR Bukhari) 

' 102. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada 
segolongan manusia yang menanyakan hal- 
hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian 
mereka menjadi kafir. 

103. Allah tidak pernah mensyariatkan 
adanya Bahirah, 29 ® Sa'ibah , 299J Wa$flah, 300 
dan Ham . 301i Tetapi orang-orang kafir 
membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan 
kebanyakan mereka tidak mengerti. 



295) Hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha 
seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga 
dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam dan 
sebagainya. 

296) ikan atau hewan laut yang diperoleh dengan mudah, 
karena telah mati terapung atau terdampar di pantai dan 
sebagainya. 

297) Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman 
bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusan yang 
berhubungan dengan dunia dan akhirat, dan pusat ibadah haji. 

298) Bahirah : Unta betina yang telah beranak lima kali dan 
anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah 
telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak 
boleh diambil air susunya. 

299) Sa'ibah: Unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja 
lantaran suatu nazar. Seperti, jika seorang Arab jahiliah akan 
melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa 
bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud dan 
perjalanannya berhasil dan selamat. 

300) Wafilah: Seekor domba betina melahirkan anak kembar 
yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini 
disebut wa$iiah, tidak boleh disembelih dan diserahkan 
kepada berhala. 

301) Ham: Unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi 
karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh 
kali. Perlakuan terhadap bahirah, sa'ibah , wallah dan ham ini 
adalah kepercayaan Arab Jahiliah. 


vahurrirna wa lis-sayyarah(ti) \lakum mata'a! wata'amuhu ^bahri $aidul Makum 

Hanhanivann hani sebaaai dan laut binatang bagi 

kalian 


WS Kmiiiiii» iij --- “■ ■ 

dan diha- dan bagi yang bagi sebagai dan 

ramkan dalam perjalanan kalian kenikmatan makananny a_ 

VM ^ as 

.ia-t 


J JA S 9 

'M&J && & -S& 

^ ^ u/attaniiilshnl huruniafn) ma dumtum barri saidul ' alaikum I 


iiaihi 

kepadanya 


lazl 

yang 


wat taquilahal 
dan bertakwalah 
kalian pada Allah 


huruma(n) ma dumtum barri saidul ' olalkuh} 

berihram selama kalian darat binatang atai 

buruan kalian 


harama baital ka'batal alallahul 

' suci rum ah Ka'bah Allah menjadikan 


£96} 


fU & JiiiS ' r 0 A Q 

li ta'lamu Zalika wal-qala'id{a) wal hadya harama wasysyahral hrinasi wAnui 

aqar kalian demikian dan binatang dan binatang suci dan bulan bagi uintukV 

mengetahui itu yang dikalungi kurban _ _manusia mcnegaUan 


*> ^ 

— 

tuhsyarun(a) 
kalian dikumpulkarv 


mengetahui _ itu yang dikalun gi _ kurban _- ' »«'eg™ an 

ti 4id35 ^ si© 

‘bikulll waannallSha fil ardi wa ma fis samawati ma 'ya'lamu nnallMis 

denaan dan bahwa- di bumi dan apa di langit apa mengetahui bahwa- 

yang sanyfl Allan 


dengan dan bahwa 

segala sanya Allah 

f* 


dan apa 
yang 

W v# 


'&\% f£Ui . I %lr 

va annallaha ^‘iqabi syadldul annallaha riamu r Q7 i ' a ?. m l un) 

-i—siksa-Nya «nnat hahwasanva ketahuilah Maha ssHiatu 


wa annallaha 
dan bahwa- 
sanya Allah 


syadldul 

sangat 

keras 


'allm(un) syuriri 
Maha 

Mengetahui 


Ka Sf], U ‘Qf 33°-* 

ma ya'lamu wallahu balaa(u) ilia! ‘alar rasuli h 1 rooi ra H n! k un ^ 1 

apa mengetahui dan menyampai- kecuali diwajibkan atas Rasul Tld a k ‘ Maha «« p 

vana Allah kan ^ Penyayang Pfog a mpu i^ 

LVang----- .fcf^7 - Iff 

QOJXjj 

waUawibu khabTSu yastawil Qui IQQX taktumun(a) wa ma tubdOna 

dari yang _ u .kalian dan aDa kalian 

baik 


khabTSu 
yang buruk 


Qui 

katakan¬ 

lah 


taktumun(a) 

kalian 

sembunyikan 


wa ma tubdOna. 

dan apa kalian 

yang lanripiikkan. 


albabi ^ya uiii fattaqullaha khabl&(i) kasratul a'jabaka 

akal wahai orang yang maka bertakwalah yang buruk kebanyakan T5D™.'! 4 walflUpG 

mempunyai _ kalian kepada Allaji 


a'jabaka w® tell 1 , 
menarik walaupuii 
hatimu 


inuiuiJuiiyui i nwwwvt- - __ _ _ r _---^-—- 

- H 

v£a\ 

__ *^iamanfi Ya avvuhal qq} tuflihun(a) 'ta'aJiakuw 


la tas’alu 
janganlah kalian 
menanyakan 


amanu la^Tna Ya ayyuhal 

beriman orang-orang yang wahai 


tuflihun(a) 

beruntung 


' la'aliaKiim 
agar kalian 


niv «r 


0 I 3 £ 3 **^ (Jj, «\+ r sJ*\o c ' 

yurazzaluT IjTha ‘anha tas'alQ wain 'tasu’kum Itubdalakum jn 

diturunkan ketika tentangnya kalian dan menyusahkan diterangkan jika tentang sesuatu 

(perkara) menanyakan jika_ kalian kepada kalian __ 

v i-" ^ " - »*« 


T - O & 

'*V 


A 


Qad ^ halTm(un) gafurun wallahu ‘anha ‘afallahu tbbda lakum 

sungguh {101} ‘ Maha Maha dan tentang Allah diterangkan Al-Quran 

Penyantun Pengampun Allah hal itu memaafkan kepada kalian 


{102} 


kafirm(a) biha 

orang-orang dengan 

yanrj kafir (p ertanyaan itu) 


- ** r*r»v . 

r ■ 1 . - A. mmn minn nerhlrl,l im ml I m L I m i . » l i L 3 Cl rt 


asbahu Summa 

mereka kemudian 
menjadi 


ming qablikum 
sebelum kalian 


qaumum 

suatu 

kaum 


n — u u -vti^ T J- » -^ 

&3 0*f3$3 ¥tf^3 %j£ t ^ 


wa lakinnal 
akan 
tetapi 


wa la hamiw 
dan tidak 
ham 


wa la wasllatiw 
dan tidak 
wasllah 


wa ia sa’ibatiw 
dan tidak 
sa'ibah 


mim bahTratiw 
dari bahirah 


ja'alallahu MS'. 

Allah tidaktoh 

menjadikan 


—----- WW ' ^ 

e Z&& m m 

airian ihi im alallahil vaftaruna kafaru 


la ya‘qi!un(a) 
tidak berakal 


wa aksaruhum 
dan kebanyakan 
mereka 



kafaru 
kafir 

y^ng 


















































































Surah Ke - 5 


JuzKe-7 


o ^ ^ ^ Bp v 

-— -—- - -h v~------ —“— 

\)u, ^35' E di ijida £ 'Sa ifo 

q&lu wa iiar rasQli anzalallahu ma da ta’alau lahum qlla Wa iza 

mereka dan kepada Rasul Allah apa kepada marilah kepada dikatakan dan 

berkata turunkan yang mereka apabila 

H 


< ’> 7,7 ~y\ & \"Sy£\ A' ' r' A* * " 1 

la ya'lamuna 1 dbfi'uhurn kana awalau aba’ana ‘alaihi wajadna ma hasbuna UjKU 

tidak bapak-bapak ada apakah (mereka tetap bapak-bapak atasnya kami apa cukuplah vST 

mengetahui mereka mengikuti) meskipun kami dapati yang kami 

2* 


[Iiti lytianui Ilicicrva uttnymum/ m«m^un wuiim /uny numi 

7 mm , > v# ii 7 

'>*' Uu 9 

1 aqfusakum 1‘alaikum amanu lazTna Yaayyuhal wa la yahtadun(a) syai’aw 

diri kalian jagalah oleh beriman orang-orang wahai {104} dan mereka tidak sesuatu 

kalian yang mendapat petunjuk 


«W 

jarnfan 

semuanya 


\i[ si° o* 

1 marii'i ilfi im ilnllahi lihUstHKitiirYi Hnlia man * 15 varli irri iki im 


marji'ukum ilallahi 

tempat kembali kepada 

kalian Allah 


syahadatu 

kesaksian 


(ih)tadaitum dalla mag 

kalian telah mendapat apabila telah orang 
petunjuk sesat yang 


’ la yadurrukum 
tidak memudarat- 
kan kalian 


0 P ©5 

amanu lazina Ya ayyuhal 
beriman orang-orang wahai 

yang 


Ojb-JC 


/-irici ta'malun(a) 

1105) kerjakan 


mw. 




'kuritum bi ma 
kalian terhadap 


fa yunabbi’ukum 
maka Dia akan men- 


apa yang jelaskan pada kalian 




zawa (is)nani 

yang dua 

mempunyai orang 

mm 


wastyyatis 

berwasiat 


rj\ ip’i f£\ 

tis hinai mautu lahadakum 

at ketika kematian kepada salah 


9 • 


fil ardi 
di bumi 


i darabtum 
bepergian 


~ wr 

e* 

' 

agtum 

kalian 


ahadakumul 
kepada salah se- 
orang di antara kalian 


O 

ir 

jika 


T ' i *2'** < » 

l ol 


mm~ 

Xj> y» 

mim ba‘dis 
setelah 


min gairikum 
dari selain 
kalian (Ahli Kitab) 


$>' 

akharani 
dua orang 
yang lain 



li 


- \ 


iiUJl 


i/ ^ ^ 't 


?alBb 

shalat 


tahbisunahuma 
kalian menahan 
keduanya 


maut(i) 

kematian 


musibatul 

musibah 


fa asabatkum 
maka menimpa 
kalian 




m & §3 £2« 


za qurba 
kerabat 


kana 

dia 


wa lau 
walaupun 


ft 

samanaw bihT 
harga dengan- 
nya 


T> 


'ais 

atas 


^ O 


* i 

jli 


'uSira 

didapati 


Fa in 
maka 
jika 


■Jfc 1 

{106} 


Vi 


* 

asimln(a) 
orang-orang 
yang berdosa 



inir 

jika 


^ > 

billahi 

demi 

Allah 


\ ». 

F 


m * 

<L3> 


""fa yuqsirnani 
maka keduanya 
bersumpah 




inna 

sungguh 

kami 


wa la naktumu 
dan kami tidak 
menyembunyikan 


U4-Ll. oj^l_3 bi] b^i 


minal lazlnas 
dari orang-orang 
yang 


maqamahuma 
tempat kedudukan 
keduanya 


yaqumam 

berdiri 


fa akharani 
maka dua orang 
pertama 


ismaq 

dosa 


(is)tahaqqa 

berbuat 


^ / 


I 


ahaqqu 

lebih 

berhak 


la syahadatuna 
sungguh 
kesaksian kami 


^ > 

billahi 

demi 

Allah 


13T 

:x 


bahwasanya 

keduanya 




^fa yuqsirnani 
maka keduanya 
bersumpah 

till 


aulayani 
dua orang 
pertama 

uW. 


‘alaihimul 

atas 

mereka 


(is)tahaqqa 

berhak 


iUi @ 5J ill Hi ex;i 


2alika 
demikian {107} 


zalimln(a) la minaz izal inna (i’)tadaina wa ma‘ 

orang-orang benar-benar jika demikian sungguh kami melam- dan 
yang zalim termasuk (melampaui batas) kami paui batas tidaklah 


mirj syahadatihima 
dari kesaksian 
mereka berdua 


- «r - mm v* mm mm ~ 7 . » u raw 

m f ob S 31 3\ 4% § P 


ba‘da aimanum turadda aq yakhafu 

setelah sumpah- dikemba- jika mereka atau 

sumpah likan takut 


‘ala wajhiha b’ s y syahadati ya’tu ay 

atas yang dengan mereka agar 

sebenarn^a_kesaksian datang 


adna 

lebih 

dekat 




fasiqln(a) 
{108} yang fasik 


qaumai la yahdil 

(kepada) tidak memberi 

kaum petunjuk 


“ \»> x » K 

was ma‘u 
dan dengarkanlah 
kalian 


'2a\& 

wat taqullaha 
maka bertakwalah 
kalian kepada Allah 




5. AL-MA'IDAH 
(Hidangan) 


125 



104. Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, "Marilah (mengikuti) apa yang 
diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul." 
Mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami 
apa yang kami dapati nenek moyang kami 
(mengerjakannya)." Apakah (mereka akan 
mengikuti) juga nenek moyang mereka 
walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui apa-apa dan tidak (pula) 
mendapat petunjuk? 


105. Wahai orang-orang yang beriman! Ja¬ 
galah dirimu; (karena) orang yang sesat itu 
tidakakan membahayakanmu apabila kamu 
telah mendapat petunjuk. Hanya kepada 
Allah kamu semua akan kembali, kemudian 
Dia akan menerangkan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan. 


ANJURAN BERWASIAT DENGAN PERSAK- 
SIAN 


106. Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila salah seorang (di antara) kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan 
berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua orang yang adil di 
antara kamu, atau dua orang yang berlainan 
(agama) dengan kamu. Jika kamu dalam 
perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa 
bahaya kematian, hendaklah kamu tahan 
kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya 
bersumpah dengan nama Allah jika kamu 
ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan 
mengambil keuntungan dengan sumpah 
ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami 
tidak menyembunyikan kesaksian Allah; 
sesungguhnya jika demikian tentu kami 
termasuk orang-orang yang berdosa" 

107. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat 
dosa, 302} maka dua orang yang lain 
menggantikan kedudukannya, yaitu di 
antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat 
kepada orang yang mati, lalu keduanya 
bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, 
kesaksian kami lebih layakditerima daripada 
kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak 
melanggar batas. Sesungguhnya jika kami 
berbuat demikian tentu kami termasuk 
orang-orang zalim." 


108. Dengan cara itu mereka lebih patut 
memberikan kesaksiannya menurut yang 
sebenarnya, dan mereka merasa takut akan 
dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) 
setelah mereka bersumpah. ^ Bertakwalah 
kepada Allah dan dengarkanlah (perintah- 
Nya). Dan Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang fasik. 


Asbabun Nuzul ayat 106-108 


Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu ketika 
ada telaki dari Bam Sahmin pergi kekiar daerah 
bersama Tamim ad-Dan dan Addi bin Badda, la 
wafat di suatu desa yang penduduknya tidak ada 
yang mushm. Saat ad-Dan dan Addi menyerahkan 
harta yang wafat tadi kepada ahli warisnya, pihak 
ahli waris merasa kehilangan sebuah bejana emas* 
lalu kedua orang itu diadukan kepada Rasulullah. 
Behaupun menyumpah mereka, keduanya beram 
bersumpah. Tak lama kemudian, bejana itu 
ditemukan di Mekkah, pada seseorang yang telah 
membelinya dan ad-Dari dan Addi Pembeh itu pun 
diangkat menjadi saksi, lalu turunlah ketiga ayat ini 
(HR. Abu Dawud) 


302) Melakukan kecurangan dalam persaksiannya, 
dan ha! ini diketahui setelah dia melakukan sumpah. 

303) Sumpah itu dikembalikan, ialah sumpah 
saksi-saksi yang berlainan agama ditolak dengan 
bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari kerabat, 
atau berarti orang-orang yang bersumpah itu akan 
mendapat balasan di dunia dan akhirat, karena 
melakukan sumpah palsu. 





























































J®? ~T r 5.AL-MA'IDAH 
^ 126 | (Hidangan) _ 

f SALAH SATU PERISTIWA D1 HARf 
KIAMAT 

109. (Ingatlah), pada hari ketika Allah 
mengumpulkan para rasul, lalu Dia 
bertanya (kepada mereka), "Apa jawaban 
(kaummu) terhadap (seruan)mu?" Mereka 
(para rasul) menjawab," Kami tidak tahu , 
(tentang itu). Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mengetahui segala yang gaib" 

BEBERAPA KISAH TENTANG ISA A.S. 

110. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, 
"Wahai Isa putra Maryam! Ingatlah nik- 
mat-Ku kepadamu dan kepada ibumu 
sewaktu Aku menguatkanmu dengan 
Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara 
dengan manusia di waktu masih dalam 
buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah 
ketika Aku mengajarkan menulis kepada¬ 
mu, (juga) Hikmah, Taurat dan Injil. Dan 
ingatlah ketika engkau membentuk dari 
tanah berupa burung dengan seizin- 
Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu 
menjadi seekor burung (yang sebenar- 
nya) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah, 
ketika engkau menyembuhkan orang 
yang buta sejak lahir dan orang yang 
berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. Dan 
ingatlah ketika engkau mengeluarkan 
orang mati (dari kubur menjadi hidup) 
dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika 
Aku menghalangi Bani Israil (dari ke- 
inginan mereka membunuhmu) dikala 
engkau mengemukakan kepada mereka 
keterangan-keterangan yang nyata, lalu 
orang-orang kafir di antara mereka ber- 
kata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang 
nyata." 

111. Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan 
kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, 
"Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada 
Rasul-Ku" Mereka menjawab, "Kami telah 
beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) 
bahwa kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (muslim)." 

112. (Ingatlah), ketika pengikut-pengikut 
Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra 
Maryam! Bersediakah Tuhanmu menu- 
runkan hidangan dari langit kepada 
kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepa¬ 
da Allah jika kamu orang-orang beriman" 

113. Mereka berkata, "Kami ingin mema- 
kan hidangan itu agartenteram hati kami 
dan agar kami yakin bahwa engkau telah 
berkata benar kepada kami, dan kami 
menjadi orang-orang yang menyaksikan 
(hidangan itu). 



tairam 

burung 




la ‘ilma qalu 

tidak ada mereka 

pengetahuan berkata 

v<v 



ma ±a 
apakah 


rusula 
para rasul 


Yauma 
Pada hari 
(Kiama t) 

(£</*&) f oil vilsl, Q 


fa yaqulu 
lalu Dia 
berfirman 


v*v 


yajma\jllahur 

Allah 

mengumpulkan 


(ib)na maryamaz 
putra 
Maryam 


ya ‘Tsab 
wahai Isa 


qalallahu 
Allah berfirman 


ketika {109} 


guyub(i) 
yang gaib 


'allamul aqta 
Maha Engkau 

Mengetahui 


innaka j 3nA 
sesungguh- bagi 
nya En gkau kami 


bi ruhil ayyattuka 1 1 wa'ala walidatik(a) ‘alaika ni'mati 

dengan Aku menguatkan ketika dan atas ibu kamu atas kamu nikmat- 

ruh _ kamu _ _ __Ku__ 

tfiii 


* 


(tiilkur 

ingatlah 


‘allamtukal 
Aku mengajarkan 
kamu 


wa iz 
dan 
ketika 


wa kahla(n) 
dan sesudah 
dewasa 


fil mahdi 
dalam buaian 


nasa 

kepada 

manusia 


tukallimun 

kamu 

berbicara 


>> 

takhluqu 

kamu 

bentuk 


■>!j £&r\j 


quduaiil 
yang qudus 
(Jibril) 


C-* ■ 




wa iz 
dan 
ketika 


wai-injll(a) 
dan Injil 


wat taurata 
dan Taurat 


wal hikmata 
dan Hikmah 
(pemahaman) 


kllSbtl 

Kitab 

(tulisan) 


fa takunu 
maka dia 
menjadi 


fe 0>k ifin ii&i 

_ . i r ■ ■ Ui 4- i ri . n ■■ a! ■' 


frha 
di 

dalamnya 


fa taryfukhu 
maka kamu 
tiupkan 


bi izm 
dengan 


tairi 

burung 


kahai'atit 
seperti bentuk 


ut 

rnina| fJm 
dan tanah 


>- r. -MT V9 "1 


tukhrijul wa iz bi izm wal abrasa 

kamu mengeluarkan dan dengan dan orang sakit 

(setelah menghidupkan) ketika izin-Ku lepra 


akmaha 
orang buta 


J0 mT 


wa tubri’ul 
dan kamu 
menyembuhkan 


to itffi 

dengan 

cJmKti 




li 

ketika 


‘angka 
dari kamu 


bant isra'TIa 
Bani Israil 



ip' 


bi izm 
dengan 
izin-Ku 


ITlSUtft 

yang rmt< 



U — 

7 % 

yjjr 

9-” 

J^ 

s 

% 


si h rum 

ilia 


sihir 

kecuali 


~rmg~ - 3 w " ■ 

A { r< > f, rMi It 9> Ct 

Vi 1-Ub <j| ft*, e-Ja-j 4 


ill 

tidaklah 


minhum 
di antara 
mereka 


kafaru 

kafir 


lazTna 

orang-orang 

yang 


fa qalal 
maka 
berkata 


bil bayyinati 
dengan keterangan- 
keterangan 


*>- 

k*rn u dating 
kepada mereJra : 


^ £.1 it d^ 3 i iiS S 


bJ 

kepada- 


aminu 
mereka hendaknya 
beriman 


<36 Si 


m 


ilal hawariyyTna 
kepada pengikut- 
pengikut setia 

W7 



[110) 



sjuzi JLyis lit i 9(5 ' 

' ‘ .. wa hi ras tiff 


qalal \± muslimun(a) bi annana wasyhad Smanna qalu 

berkata ketika {111} orang-orang bahwa sungguh dan kami mereka dan kepada 

muslim kami saksikanlah beriman berkata Rasul-Ku 


if &Z > 


TV 



yastatfu 

dapat 


hal 

apakah 


S’ S * S' . 


(ib)na maryama 
putra Maryam 


^ * i i'"' tl 


ya ‘Tsab 
wahai Isa 


hawariyyuna 

pengikut-pengikut 

setia 


l>\ ailijitl Syi 


u w 




oCJa>j 


(it)taqullaha 
jika bertakwalah kalian 
kepada Allah 

■a w-w 


qalat 

dia 

berkata 


minas-sama’(i) 
dari langit 


'alaina yunaZZlt® 
atas Kami menurunkan 


»«r 


OjS-JJ -AS ol jboj 

minasv*-svahidTn(ai ‘alaiha wa nakuna sadaatana aad i±nq Uvana tfiiTh* 



na’kula 
kami memakan 


nunau 

kami 

ingin 

M 



alaiha 

atasnya 


sadaqtana qad sing na tfiiTiiA 

ii kamu berkata benar sungguh bahwa dan kami 

kepada kami mengetahui^ 

■.-i l ^ —r . . I jtiiu r.’j.-jjl si J, 

U ma \* m««» j 


Mill!a wiuit jfrtt 

’ 


f mi 




























































































mmas sama’i rn3 idatam 'alaina aqzM mtibfma (a)l!ahumma '( ii: >) nu maryama ‘Tsab Qaia 

dan langit 


mS idatam 
hidangan 


'aiaina 

atas 

kami 


turun- 

kanlah 


Tuhan 

kami 


ya Allah 


putra Maryam 


cm\j *iL* ajIj V^'j »-k-e uJ ojks 


wa ante war zuqna 

dan dan berilah 

fKgkau kamt rezeki 


mingka wa ayatarn wa akhinna li awwaHna ‘Tdal Sana takOnu 

dari dan tanda dan yang ke~ bagi yang awal had raya bagi yang akan 
Engkau kekuasaan mudian dan kami dari kami_Kami menjadi saksi 


£ jis '*3 ^ & iidis ® Sjjii 


yakfur fa may ’ ‘alaikum munazziluha inn! Qalallahu 
ingkar maka barang atas menurun sungguh Allah 

siapa yang kalian kannya Aku berfirman 

" “ li WW~ 1WJ 

c r> 

aso 


ba'du 

sesudah 

itu 


W 

014} 


>*r 

iqir a) khairur 
pemberi 


rezeki 


sebaik- 

baik 


> t --r» 'fifK* 1 7>t^xT ~\< 


... 1 mi rial-'a I a min (a) 

il 13j dari semesta alam 


ahadam la u'azzibuhu 

kepada yang tidak aku 

seorangpun ^nw ^azab kannya 


'azabal u'azzibuhu falnnl * mingkum 
(dengan) akan menyiksanya maka sung- dari 

azab guh Aku kalian 

V»J 


--^- gy -- mm ---- 

oi ns £2 at ^ iJaJ6 % 

lin nacsit ttnlia a’ anta VihTna marvama va “TRflh nalallahn Wa v? 


(it)takhizunT lin nasit 

jadikanlah kepada 

aku manusia 

K W 


mengatakan 


jjitsi n && 

an aqula li ma yakunu 

aku bagiku tidaklah ada 

mengatakan 


a’ aqta 
apakah 
kamu 

T*W 


subhanaka 
Maha suci Engkau 


(ib)na maryama 
putra Maryam 


ya Tsab 
wahai Isa 


qalallahu Wa iz 

Allah dan 

berfirman ketika 

V* 


~ j- mm t« 


qala 

dia 

berkata 


mir| dunillah(i) 
dari selain Allah 


ilahaini 
dua tuhan 


wa ummiya 
dari ibuku 


a li Is £S £t SI *% a j 4 £ 

ma ta'lamu ‘alimtahfu) fa aad aultuhu knntn inn it ma iniR« 


ma ta'lamu 'alimtah(u) fa qad qultuhu 

dalam apa Engkau Engkau maka aku menga- 

yang mengetahui mengetahuinya sungguh takannya 

r v>v “ ; mm c* L" 


kuqtu ing bihaqq(in) IT ma laisa 

aku jika dengan bagiku apa yang 

hak bukan 




tidak- 

lah 


guyub(i) ‘allamul aqta innaka f? nafsik(a) 

yang gaib Maha Engkau sesungguh- dalam diri-Mu 
Mengetahui nya Engkau 


ma 

apa 

yang 

wm~ 


wa la a'lamu nafsT 

dan aku tidak diriku 

mengetahui 


cISj ^ ol ^ CSV C Vi CJS 

wakuqtu wa’rabbakum rabbT (u')budullaha ani' bihT amartanl ma ilia 'lahum qultu 
dan aku dan Tuhan Tuhanku sembahlah kalian yaitu dengan- Engkau perin- apa kecuali kepada aku men- 

kalian kepada Allah __ nya tahkanaku yang _ mereka gatakan 


- BBjpf - 

^ ^ •< ' ’^ iCT'T ^ ^ ’"a > 11 ^ ^ 


raqiba 

pengawas 


arjtar kuqta 

Engkaulah Engkau 


tawaffaitanT fa lamma 
Engkau me- maka 

wafatkan aku ketika 

mm,. 


fThim 
di antara 
mereka 


ma dumtu 
selama 
aku 


syahTdam ‘alaihim 

menjadi atas 

saksi mereka 




1 1 |Rv| 

f ibaduk(a) fa’innahum tu'az±ibhum lq r 117 i syahlcl(un) 

hamba- maka sungguh Engkau siksa jika 11 ' •* menjadi 

hamba-Mu mereka mereka saksi 


-Srr" J-ccPcr 1 Oilj (*t? c 


syai iq 
sesuatu 


‘ala kulli 
atas 
segala 


OjIj 

wa arjta 'alaihim 

dan atas 

Engkau mereka 


t Ua @ cSSVs JiJo olj 


> V 

yaumu haza 

hari inilah 

(Kiamat) 


Qalallahu 

Allah 

berfirman 


{118} 


haklm(u) ‘az'Tzul 

Maha Maha 

bijaksana Perkasa 

w4L«w *r 


aqtal fa innaka ' lahum tagfir wa iq 
Engkau maka sungguh mereka Engkau dan 

Engkau mengampuni jika 

¥** 


■■ -f>|| up —^ pp u 

anharu min tahtihal tairi iannatun 'lahum ’sidauhum sadiaina vanfa’us 


anharu 

sungai-sungai 


miq tahtihal 
dari bawahnya 


tajri 

mengalir 


lahum 

bagi 

mereka 


' sidquhum 
kebenaran 
mereka 


sadiqlna yaqfa’us 

orang-orang (yang) 

yang benar bermanfaat 

v* 


3 - *xs\ %&\ & ik^ Gi 

_ ''azlm(u) fauzul zalika 'anh(u) wa radu ’‘anhum radiyallahu abada(n) fiha khaiidma 


jiioi Va ? r m(u) fauzul 

II yang keberun- 

besar tungan 


'anh(u) wa radu ’‘anhum radiyallahu abada(n) 
itulah terhadap dan mereka terhadap Allah selama- di 

-Nya ridha mereka ridha nya dalamnya 


t s ^ ST »• .ss .<r ( - „ > litl Af> 

p ^ I 4 # - cP d? V? Uj M 


qadir(un) syai’ing 
{120} Maha sesuatu 
kuasa 



ala kulli wa huwa fihinn(a) wa ma wa l ar( Jli samawati mulkus Lillahi 

atas dan dj dalamnya dan dan bumi langit kerajaan bagi 

segala Dia apa yang Allah 


«*<2u<Trmli 



Ja'ise mt4s*#as*l 

MwM 

Wajitt 
SVfcgSfdicf 11 



JR 5. AL-MA'IDAH I , T^ ajL 
■ ^j (Hidangan) | 127 j^ T 

114. Isa putra Maryam berdo’a, "Ya Tuhan 
kami, turunkanlah kepada kami hidangan 
dari langit (yang hari turunnya) akan 
menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi 
orang-orang yang sekarang bersama kami 
maupun yang datang setelah kami, dan 
menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; 
berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik- 
baik pemberi rezeki" 

115. Allah berfirman, "Sungguh, Aku akan 
menurunkan hidangan itu kepadamu, 
tetapi barangsiapa yang kafir di antaramu 
setelah (turun hidangan) itu, maka sungguh, 
Aku akan mengazabnya dengan azab yang 
tidak pernah Aku timpakan kepada seorang 
pun di antara umat manusia (seluruh alam)" 

116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, 
"Wahai Isa putra Maryam! Engkaukah yang 
mengatakan kepada orang-orang, Jadi¬ 
kanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan 
selain Allah?" (Isa) menjawab, "Mahasuci 
Engkau, tidak patut bagiku mengatakan 
apa yang bukan hakku. Jika aku pernah 
mengatakannya tentulah Engkau telah 
mengetahuinya. Engkau mengetahui apa 
yang ada pada diriku dan aku tidak menge¬ 
tahui apa yang ada pada-Mu. Sungguh, 
Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala 
yang gaib" 

117. Aku tidak pernah mengatakan ke¬ 
pada mereka kecuali apa yang Engkau 
perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah 
Allah, Tuhanku dan Tuhanmu," dan aku 
menjadi saksi terhadap mereka, selama aku 
berada di tengah-tengah mereka. Maka 
setelah Engkau mewafatkan aku ke langit, 
Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan 
Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas 
segala sesuatu. 

118. Jika Engkau menyiksa mereka, maka 
sesungguhnya mereka adalah hamba- 
hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni 
mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana." 

119. Allah berfirman, "Inilah saat orang 
yang benar memperoleh manfaat dari ke- 
benarannya. Mereka memperoleh surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 
Allah rida kepada mereka dan mereka pun 
rida kepada-Nya. Itulah kemenangan 
yang agung" 

120. Milik Allah kerajaan langit dan 
bumi dan apa yang ada di dalamnya; 
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 




















































Surah Ke - 6 


Juz Ke - 7 


4 


128 


6. AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 



AL-AN'AM 

Makkiyyah 
Surat ke6:165 ayat 


Dengan noma Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KEYAKINAN TENTANG KEESAAN ALLAH 
ITU AKHIRNYA YANG MENANG 

Dalil-daiil tentang Keesaan Allah 

l Segala puji bagi Allah yang telah 
menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan 
gelap dan terang, namun demikian orang- 
orang kafir masih mempersekutukan Tuhan 
mereka dengan sesuatu. 

2, Dialah yang menciptakan kamu dari 
tanah, kemudian Dia menetapkan ajal 
(kematianmu), dan batas waktu tertentu 
yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun 
demikian kamu masih meragukannya. 

3, Dan Dialah Allah (yang disembah), di 
langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa 
yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu 
nyatakan dan mengetahui (pula) apa yang 
kamu kerjakan. 

Sebab-sebab Kekafiran Kaum Musyrikin dan 
Ancaman terhadap Mereka 

j 4. Dan setiap ayat dari ayat-ayat 304 ^ Tuhan 
yang sampai kepada mereka (orang kafir), 
semuanya selalu diingkarinya. 

5. Sungguh, mereka telah mendustakan 
kebenaran (Al-Qur'an) ketika sampai 
kepada mereka, maka kelak akan sampai 
kepada mereka (kenyataan dari) berita- 
berita yang selalu mereka perolok-olokkan. 

I 6, Tidakkah mereka memperhatikan berapa 
banyak generasi sebelum mereka yang 
telah Kami binasakan, padahal (generasi 
itu), telah Kami teguhkan kedudukannya di 
bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah 
Kami berikan kepadamu. Kami curahkan 
hujan yang lebat untuk mereka dan Kami 
jadikan sungai-sungai mengalir di bawah 
mereka, kemudian Kami binasakan mereka 
karena dosa-dosa mereka sendiri, dan Kami 
ciptakan generasi yang lain setelah generasi 
mereka. 

7. Dan sekiranya Kami turunkan kepadamu 
(Muhammad) tulisan di atas kertas, sehingga 
mereka dapat memegangnya dengan 
tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang 
kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah 
sihiryang nyata" 

8 Dan mereka berkata, "Mengapa 
tidak diturunkan malaikat kepadanya 
(Muhammad)?"Jika Kami turunkan 
malaikat (kepadanya), tentu selesailah 
urusan itu, 306 ' tetapi mereka tidak diberi 
penangguhan (sedikit pun). 



304) "Ayat" di sini berarti mukjizat atau ayat Al-Qur'an 
atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam alam yang 
menunjukkan kekuasaan Allah. 

305) Untuk menerangkan bahwa Nabi Muhammad 
saw. itu seorang nabi. 

306) Kalau diturunkan kepada mereka malaikat, 
sedang mereka tidak beriman, tentulah mereka akan 
diazab oleh Allah, sehingga mereka binasa semuanya. 



N, 

mi 

mm 

•**1 
Jk 1 



z '-t, 

(_s 

*5 

arjtum 

Summa 

‘iqdahu 

musamman 

wa ajalum 

kalian 

kemudian 

di sisi-Nya 

yang 

ditentukan 

dan waktu 
(akhirat) 


Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 




3Z. $gl» a 


> * ^ 


zulumati wa ja’alaz wal arc^a 

kegelapan dan dan bumi 

menjadikan 


samawati 

langit 


khalaqas 

menciptakan 


lazT 

yang 


Hu wal 
Dia 


liliahil Alhamdn 
bagi segaila put) 

Allah 

nil 


> f 
* ° 


ya'dilun(a) 

menyekutukan 


bi rabbihim 
kepadaTuhan 
mereka 


z 3 m 2 ‘sm 


kafarG lamina Summal wan-nur(a) 

kafir orang-□rang kemudian dar. 

_ yang _ cihavfeB 

Ji 7 p& \ 

naria £umma min limn * klrflissqakum 

'ptahsm 
ikni Atfan 




qaqla §umma fflfrlTWfl 

Dia me- kemu- daritanah menop 

nentukan dian _kalian (yakrij Adam) 


'sirrakum ya'lamu wafil-ard(i) fis samawati Wa huwallahu . tnmtarunto} 

rahasia Dia dan di Bumi di lanait Dan Dia raou-racm 


•sirrakum ya'lamu 

rahasia Dia 

kalian mengetahui 


fis samawati 
di langit 


Wa huwallahu 
Dan Dia 
Allah 


ragu-fiigu 


H , W , . 

min ayatim ta’tihim 

suatu ayat- datang 

pun kepada mereka 


3 SjLiS £ pZj -JUfi 

-1 Wn m5 takcihiWat ma wava'lamu * wrt Inhi'afaim 


Wa ma 
dan 
tidak 


{3} 


taksibun(a) 

kalian 

usahakan 


ma 

apa 

yang 


waya'lamu 
dan Dia 
mengetahui 


1 wa jahrakum 
dan yan g kalian 
tampamn 


{4} 


"bii haqqi ka±±abu Fa qad 

dengan mereka maka 

kebenaran mendustakan sungguh 


mu'ridfn(a) 
orang-orang 
yang berpaling 

dir 


anna 

darinya 


kirni 

mereka 


ilia 

kecuali 


rabbihim ayJtil 
Tuhan ayat-^ii 

mereka 

n 


“-75 . - : - KM - a »» 

Alam . . vactahyi'finfa) bihT ma kanu nmhA'u va'tThim fa saufa iS'ahum lemnil 


Alam 
apakah 
tidak 


yastahzi'fin(a) bihT ma kanu 
mereka dengan- apa yang 

memperoiok-olok nya 

nr 


mereka 


ambdu ya'tThim 

berita- datang kepada 
berita mereka 

» 




fa saufa 
maka kelak 
akan 


jS'ahum 
telah datang ketika 
kepada mereka 


Ifsnrt ft I tirHi mal, tan n5hi inn minn narnim minn nnkliklm ahlal^na * karri V&t8Sl 


fil ar^li 
dibumi 


makkann^hum 
Kami telah 
tempatkan mereka 


mmg qarnim 
dari generasi 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 


ahlakna 
Kami telah 
binasakan 


•karri yanm 
berapa me 
banyak Hhi 


- Ou N ^ W ^ 


anhara 

sungai-sungai 


wa ja'alnal 
dan Kami 
jadikan 

TT 


midraraw 

(dengan) 

lebat 


‘alaihim 

atas 

mereka 


samaa 

langit 

(hujan) 


wa arsalnas 
dan Kami 
mengirimkan 


iakum numajtfi 1 
untuk kamf 

kalian teguhj«§| 


-«« ,»W , t «V „ M, 

ft S vfs » -i 9 * 1 . '»» • r l 

no man * mini ha'Hihim lA/n nnsva’np. ki mi'ikikim ' fa shhlknAhl im _ laltt 


mim ba'dihim 
setelah mereka 


wa aqsya na 
dan Kami 
ciptakan 


bi zunubihim 
sebab dosa-dosa 
mereka 


fa ahlaknShum 
maka Kami binasa¬ 
kan mereka 


mig tabtihim . g 

dari bawah nya mer^ltf 


&& <x m &QU 


bi aidlhim fa lamasGhu 

dengan tangan- lalu mereka 
tangan mereka menyentuhnya 


T qirtasiri 
di atas kertas 


kitabarj 

tulisan 


‘alaika 

atas 

kamu 


nazzalna Wa lau 
Kami dan 

turunkan jika 


{6} 


aktian HIA* 
yang 
lain_ 




uqzila lau la Wa qaiu mubTn(un) sihrum ilia 

diturunkan mengapa dan mereka {7} yang sihir kecuali 

tidak berkata nyata 


haza 
ini tidaklah 


kafaru la±Tna Ifl 4^? 
kafir orang-orang ttnW#S j 
yang 


ber kal>_ 


B pa 'jrfa. i# & % 


layunzarun(a) Summa amru la qu^iyal malakal 
{8} mereka tidak kemudian perkara tentu seorang 

diberi tangguh diputuskan malaikat 


OjEgHfiMplS 

\~Y\ ■ CTD 



aqzalna wa lau 
Kami dan 

turunkan kalau mala ikat _ 

- 

Macfd Sirah Ta^ 
Waj»t> ’ “ 










































































U« -> 4 1 ^ b—*oilj >-j 4_iL*»J l4~=tLa J 


ma 

apa 

yang 


‘alathim 
atas mereka 


TMTW 


wa lalabasna 
dan tentu Kami 
membuat ragu-ragu 

li 


rajulaw 

seorang 

laki-laki 


la ja'alnahu 
tentu Kami 
jadikan dia 


maiakal 

seorang 

malaikat 


.a’alnahu 
Kami 

menjadikannya 


Wa lau 
dan 
kalau 


X. // / #/ _ - * >> £ 

(4-»oj w 

fa haqa ming qablika bi rusulim (us)tuhzi’a Wa laqadis , Q , yalbisun(a) 

maka sebelum beberapa telah dan mereka 

turunlah kamu rasul diperolok-olok sungguh_ ragu-ragukan 


nni yastahzi'un(a) 

11memperolok-olok 


>> 

i>i£=> 

\5 


1 


bihT 

kanu 

ma 

minhum 

sakhiru 

bil lazma 

dengan- 

nya 

mereka 

sebelumnya 

apa 

yang 

di antara 
mereka 

mencemooh 

pada orang- 
orang yang 





fil ardi 
di bumi 


sinj Qul 

berjalanlah katakan- 

kalian lah 


% Ji * 4 &\j * is & J 0 


llliah(i) qul 

milik katakan- 

Allah lah 


wal-ard(i) 
dan bumi 


fis samawati 
di langit 


iLiii 

Z" •* ^ 

qiyamati 

kiamat 


ila yaumil 
pada hari 


,HTW . . 

' la vaima‘annakum rahmah(ta) ‘ala nafsihir kataba 


rna [1 mam 
apa milik 
yang siapakah 


Qul „ , 

katakan- {11} 
lah 


mukazzibin(a) 
orang-orang 
yang mendustakan 


la yajma‘annakum 
sungguh Dia akan 
kumpulkan kalian 


ala nafsihir 
atas diri-Nya 


kataba 
Dia telah 
tetapkan 


* ->4* r*-*^' 

ia wiI'miniiw/al fa hum ' anfi i<5Khi im 


ia yu'minun(a) 
tidak beriman 


fa hum 
maka 
mereka 


1 ar|fusahum 
diri mereka 
sendiri 

** 





*'<s 
) * 


fih(i) la raiba 

di dalamnya (yang) tidak ada 

keraguan 


^ 2 ; 


allm(u) 

Maha 

mengetahui 

••I 


saml'ul 

Maha 

Mendengar 


wa huwas wan-nahar(i) fil laili ma sakana Wa lahu 

dan Dia dan siang pada malam apa yang ada dan 

hari milik-Nya 


\f - 
{ 12 } 


~wr 


US % Jo% 3 C 


yut'imu wa huwa 
memberi dan Dia 
makan 


wal ardi 
dan bumi 


samawati 

langit 


man 

berserah orang 

diri (Islam) yang 


fatiris waliyyaq attakhizu agairaliahi 

pencipta pelindung aku apakah 

jadikan selain Allah 


jX —-uul <>• jjl <L>1 li! <3^ 

awwala akuna an umirtu mm qul wa la yut'am(u) 

pertama aku menjadi supaya diperintahkan sungguh katakan- dan tidak 

aku lah diberi makan 

raw 7 7T TT,, «• 7 

o\ 01 U.I *61 3 W 


Q ul 

katakan- {13| 
lah 

M 


■ »*X 


‘asaifu 

aku mendurhakai 


OJ 

in 

jika 


akhafu 

takut 


imF Qul 
sungguh katakan- 


W§ I 

» S s 

•» * 

JUb 

fs qad yauma’iziri 

maka pada hari 

sungguh _ itu 


lah 

n 


{14} 


minai-musyrikTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang musyrik 


wa la takunanna 
dan janganlah 
kamu menjadi 






(_jl 6^! 


‘anhu yusraf May 

darinya dipalingkan barang {15} 

(siksa) siapa yang 


'azTm(in) yaurnin 

yang (pada) hari 

besar (Kiamat) 


‘azaba 

azab 


rabbi 

Tuhanku 


ss 

b» durrirj 
dengan 
bencana 






15 » sp sai oui "siv; 




£ 


yamsaskailahu 
Allah menimpakan 
kepada kamu 


OIJ 

Wa iv 
dan jika 


{16} 


mubin(u) 
yang nyata 


fauzul 

kemenangan 


wa zalikal 
dan itulah 


9 u 

ur 

syai’ing 

sesuatu 


JP(Jp J4 3 ->^7, ojj -1 aj 


w 


rahimah(u) 
Dia telah 
merahmatinya 


^la kulli 
atas 
sega la 


fa huwa 
maka 
Dia 


bl khairiq 
dengan 
kebaikan 


yamsaska 
menimpakan 
kepada kamu 


wa ly 
dan 
jika 


hu(wa) 

Dia 


ilia lahu 
kecuali baginya 


fa la kasyifa 
maka tidak ada 
yang menghilangkan 


>*''*’ 1 , *>' & ^ > ,cr. 

Ojllc-iJljS 

khahTrhh ' hnklmul wa huwai fauna'ihArtihfll aahiru Wa huwal _ aadfr(un) 



wa huwal 
dan Dia 


fauqa'ibadih(T) 
atas hamba- 
hamba-Nya 


qahiru 

berkuasa 


f - 7X qadir(un) 
l * • i Maha kuasa 


Mill! Iilti^in 
tawi Mimi 



Musfd J^'Sj munUt U 

VVAjiti 


it 


ti 




6.AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


9* Dan sekiranya rasul itu Kami jadikan 
(dari) malaikat, pastilah Kami jadikan dia 
(berwujud) laki-laki, dan (dengan demikian) 
pasti Kami akan menjadikan mereka tetap 
ragu sebagaimana kini mereka ragu. 307 ^ 

10. Dan sungguh, beberapa rasul sebelum 
engkau (Muhammad) telah diperolok- 
olokkan, sehingga turunlah azab kepada 
orang-orang yang mencemoohkan itu 
sebagai balasan olok-olokan mereka. 

11. Katakanlah (Muhammad), "Jelajahilah 
bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang mendustakan 
itu" 

Keagungan Alloh dan Persaksian-Nya atas 
Kenabian Muhammad saw. 

12. Katakanlah (Muhammad), "Milik 
siapakah apa yang dilangit dan di bumi?" 
Katakanlah, "Milik Allah" Dia telah 
menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri- 
Ny a 3°8) pj a sun gg U h akan mengumpulkan 
kamu pada hari Kiamatyangtidakdiragukan 
lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, 
mereka itu tidak beriman. 

13. Dan milik-Nyalah segala apa yang ada 
pada malam dan siang hari. Dan Dialah Yang 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

14. Katakanlah (Muhammad), "Apakah aku 
akan menjadikan pelindung selain Allah 
yang menjadikan langit dan bumi, padahal 
Dia memberi makan dan tidak diberi 
makan?" Katakanlah, "Sesungguhnya aku 
diperintahkan agar aku menjadi orang yang 
pertama berserah diri (kepada Allah), dan 
jangan sekali-kali kamu masuk golongan 
orang-orang musyrik" 

15. Katakanlah (Muhammad), "Aku benar- 
benar takut akan azab hari yang besar (hari 
Kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku" 

16. Barang siapa yang dijauhkan dari azab 
atas dirinya pada hari itu, maka sungguh, 
Allah telah memberikan rahmat kepadanya. 
Dan itulah kemenangan yang nyata. 

17. Dan jika Allah menimpakan suatu 
bencana kepadamu, tidak ada yang dapat 
menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia 
mendatangkan kebaikan kepadamu, maka 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

18. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba- 
hamba-Nya. Dan Dia Mahabijaksana, Maha 
Mengetahui. 


307) Kaiau Allah mengutus malaikat sebagai rasul 
tentu Allah mengutusnya dalam bentuk manusia, 
karena manusia tidak dapat melihat malaikat dan 
tentu juga mereka akan berkata, "Ini bukanlah 
malaikat hanya manusia sebagaimana kami juga." 
Jadi mereka akan tetap ragu-ragu. 

308) Allah telah berjanji, sebagai kemurahan dari 
pada-Nya akan melimpahkan rahmat kepada mahluk- 
Nya. 





























































130 


6.AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 



19. Katakanlah (Muhammad), "Siapakah 
yang lebih kuat kesaksiannya?" Katakanlah, 
"Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan 
kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku 
agar dengan itu aku memberi peringatan 
kepadamu dan kepada orang yang sampai 
(Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu 
benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan- 
tuhan lain bersama Allah?" Katakanlah, 
"Aku tidak dapat bersaksi" Katakanlah, "Se- 
sungguhnya hanya DialahTuhan Yang Maha 
Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu 
persekutukan (dengan Allah)" 

20. Orang-orang yang telah Kami berikan 
kitab kepadanya, mereka mengenalnya 
(Muhammad) seperti mereka mengenal 
anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang 
merugikan dirtnya, mereka itu tidak beriman 
(kepada Allah). 

21* Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang mengada-adakan suatu kebo- 
hongan terhadap Allah, atau yang men- 
dustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya 
orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. 

Kesaksian Kaum Musyrikin terhadap Dirinya 
Sendiri dan Keadaan Mereka di had Kiamat 

22. Dan (ingatlah), pada hari ketika Kami 
mengumpulkan mereka semua kemudi- 
an Kami berfirman kepada orang-orang 
yang menyekutukan Allah, "Dimanakah 
sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu 
sangka (sekutu-sekutu Kami)?" 

23. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong 
mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, 
ya Tuhan kami, tidaklah kami memperse- 
kutukan Allah" 

24. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong 
terhadap diri mereka sendiri. Dan sesem- 
bahan yang mereka ada-adakan dahulu 
akan hilang dari mereka. 

25. Dan di antara mereka ada yang men- 
dengarkan bacaanmu (Muhammad), dan 
Kami telah menjadikan hati mereka tertutup 
(sehingga mereka tidak) memahaminya, 
dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun 
mereka melihat segala tanda (kebenaran), 
mereka tetap tidakmau beriman kepadanya. 
Sehingga apabila mereka datang kepadamu 
untuk membantahmu, orang-orang kafir itu 
berkata, "Ini (Al-Qur'an) tidak lain hanyalah 
dongengan orang-orang terdahulu." 


26. Dan mereka melarang (orang lain) men- 
dengarkan (Al-Qur'an) dan mereka sendiri 
menjauhkan diri daripadanya, dan mereka 
hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, 
sedang mereka tidak menyadari. 


27. Dan seandainya engkau (Muhammad) 
melihat ketika mereka dihadapkan ke 
neraka, mereka berkata, "Seandainya kami 
dikembalikan (ke dunia) tentu kami tidak 
akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, 
serta menjadi orang-orang yang beriman." 






"fi ^ ft ~ * >1. r£ * t'V'%. .1 i'T *'* 

life ^ olf* jS i <s\ JS 


hfltai liayya wis tidily a wa bainakum bainT syahidum quliilah(u) syahadah(tan) akbaru syai’in ayyu 

ini kepa- dan di- dan diantara diantara menjadi katakanlah kesaksian (yang) sesuatu mana- Kaia- 
daku wahy ukan _ kalian _ aku _ saksi _ Allah^ _ (nya) leMjj^ sa r ^ | kah kan lah 


*Uil£^ sJL«>l f <>»J oljill 


ma'allahi anna 

bersama bahwa- 

Allah sanya 

vriii xrs 


la iasyhaduna 
benar-benar 
bersaksi 

Ti ii 


a’innakum 
apakah sungguh 


or 


balag(a) wa mam bini li unzirakum wBB I 
ia telah dan siapa dengan- supaya aku per- Al-Qur'an 
sampai yang_ nya ^n gatkan ka lian 


Q ^ j Jb 

mi mm a baiTum wa innam wahiduw ilahuw huwa inna m a aul la asyhad(u) qul 

dari apa berlepas dan sungguh yang Tuhan Dia sungguh kata- aku tidak kata- 

yang _diri aku satu_hanyalah kanlah _ bersaksi kanlah 


ukhra diihaun I 
yang lain tuhan- 




ya'rifuna 

mereka 

mengenal 


ka ma 
sebagai- 
mana 


ya'rifQnahu 

mereka 

mengenalnya 


kitaba 

Kitab 


StainSnumul 
Kami berikan 
kepada mereka 


AllaZTna 
orang-orang 
yang 


{19} 


tusynkiinial 

kalian 

perse-kufcukan 


%\ o*j VgW tijr'i-jC* ^4® 

_la wu'minirnfai fa hum nnfii^ahum khaftirfi allaiTna 


a?lamu Wa man 
lebih dan 

zalim siapakah 


{ 20 } 


layu'minunta) fa hum 'arifusahum khasirO allaiTna 1 ibnAnhtim 

tidak maka diri mereka merugikan orang-orang anak-anak 

beriman mereka sendiri _ yang m treks" 


Oj^UaJI j\ '(■& 

-t- - t \ is. ... ^aii L-is-yihsin ‘alnll3hi mhrrtiViBii 


la yuflihu? innahu bi'ayatih(T) kaiiaba au kanban ‘alaliahi {iOtarS mimftittur 

tidak sungguh ayat-ayat mendustakan atau kebohongan terhadap mengada- dari orang 

beruntung Nya _ _ _ __ Aljah _ kan_ yang ! 


SjYs* 1?) f 

J. /i-ii/i". lil nannli■ , ii-mThn iami'nn nah<iViinihiim Wa Vanina .... 


syuraka’ukumul aina asyraku 

sekutu-sekutu di mana memper- 
kalian sekutukan 

wvjt 


lazTna 

kepada orang- 

o ^yng berfirman _ djan 


Mi 'jliSi % 3 


naqulu 4umrna jamTaq nahsyuruhum Wa yauma 

Kami kemu- semua- Kami kumpulkan dan pada 
dian nya mereka hari (Kiamat) 

W 


wallShi ang q§IQ 
demi mereka 

Allah berkata 


ills fitnatuhum takuq lam oumrna 
kecuali jawaban kebo- menjadi tidak kemudian 
hongan mereka 


j % fS ijyll 

lam Summa taz'umun(a) ' kuqtum l/izlna 

sangka dahulu yang 

kalian 


- —-WW— - ' ¥¥ 

Ui &&& ^ ® r c m 

. .. 1 , .. . II m3 rJD 


wa dalla 
dan telah 
hilang 


‘afa arjfusihim kazabu kaifa Uqzur 

atas diri mereka mereka bagaimana perhati- 

berbohong kanlah 


{23} 


H li 


musyrikfn(a) 
orang-orang 
yang musyrik 


kunna mS raobinl 
kami bukanlah Tuftan 
kami 

u 


^ c •« *>.Y1 tffo, <[•*&' \' 

i-as—-. 


wa ja'alna 
dan Kami 
iadikan 


ilaik(a) yastami'u may Wa minhum 
kepada mendengarkan ada orang dan di antara 
kamu yanq mereka 

* **■ ^ 


yaftarun(a) kSnu mS anhum 

ada-adakan telah apa dad 

mereka vang merewa:. 


m - - Q £ f»v n M 

✓tf a >»> 


kuila ayatil 
segala ayat 


yarau 

mereka 

melihat 


wa fy 
dan jika 


\A'aqra(n) 

penyumbat 




wa fF azSnihim 
dan dalam 
telinga mereka 


Vi 


ay yafqahuhu 
mereka 

memahaminya 


akinnatan qurabJhlfo 

penyumbat hatl-hwl 

mergkiil 




9 IX __ 


wa iy J anh(u) wa yan’auna ‘anhu 
dan tidaklah darinya dan menjauhkan darinya 
diri 

Vi - 


yanhauna 

melarang 


Wa hum 
dan 
mereka 


juljc- j). <j5y jJj 


V' 

‘alan nari wuqifu 12 tara Wa lau .-gi 
ke neraka mereka ketika kamu dan 

dihadapkan melihat seandainya 



yasy'urun(a) wa ma 
mereka dan 
menyadari tidaklah 


' apfusohum 
diri mereka 
sendiri 


ilia yutMm I 

kecuali mereka 

membinasaj<an_ 


_ nr A Ki Auofl I cl ni ilfaTvih* ntiraHHu t *TI“ 1 MH 


minal-mu'minin(a) wa nakuna rabbins bi ayati 
{27} termasuk orang-orang dan kami Tuhan ayat-ayat 

yang beriman menjadi kami 


wa la nukazzibs 
dan kami tidak 
mendustakan 


nuraddu yalaitana 

dikem- aduhai seki- ITie ^4 

balikan ranya ka mi herka ra 

Tnla miii 1 


life bi dyjJl JjSj 43IC- li], /if- b? 

haza in kafaru lazTna yaqDlul yujadilunaka ja’uka \ia hatta biha 1 

ini tidak- kafir orang-orang berkata mereka mem- mereka datang apa- hingga kepada- mereka tidaK 

iah yang bantah kamu kepadamu _bila _ nya beriman 

















































































Surah Ke - 6 


JuzKe-7 



‘anhu 

darinya 


> *< 

Cr^- 

nahnu 

kami 


W l? a ^ *J J -> yj S-fot 'jpD U I Jo ^ 


nuhu li ma la ‘adu ruddu walau mina qabl(u) yukhfuna kanu ma lahum bada Bal 
mereka kepada tentu me- mereka dikem- dan sebelum- sembunyi- mereka apa bagi telah bah- 

dilarang apa yang reka kembali balikan (kedunia) kalau nya kan yang mereka nyata kan 

V* 


G ain i & a ®ts C- 3&*3 

An !mv^l 


wa ma dun-ya hayatunad ilia hiya in Wa qalu „„ lakazibOn(a) vfa innahum 
dan di dunia kehidupan kecuali ia tidaklah dan mereka t/o) benar-benar dan sungguh 
tidaklah kita berkata para pendusta mereka 


lli 




i f Wj <Sy yj <•&£**+* 

alaisa qala 'ala rabbi him wuqifu iz tara Wa lau . m bimab'0§in(af 

bukankah Dia kepada Tuhan mereka ketika kamu dan 129) dibangkitkan 

berfirman mereka dihadapkan lihat sekiranya 


— W9 - - if — W*W — 

:'f a'&\ lyj'i 36 

takfurun(a) \ kuntum bi ma ‘a£aba fa ZGaul a§la wa rabbi na bal a aalu hil-hanndT* 


takfurun(a) \ kuqtum bi ma ‘a£aba fa ZGquI q§la wa rabbina bala 

ingkari telah karena azab maka rasakanlah Dia demi ya 

kalian apa yang kalian berfirman Tuhan kami 


wr 

&&\ 


iar « ^ 

a Ji. OSS' 2a» 




qalu bil-fiaqqti) 
mereka dengan 

berkata benar 


sa’atu 'ja’athumus iza hatta biliga'illah(i) 

kiamat telah datang apabila sehingga perjumpaan 

kepada mereka Allah 


' <ai 173 roni trrt wahmilfina ura h11m f, hft fQtTQtnS f ol 5 wo hocraftariQ nSln honfotonr 


V‘l 


V9 

•- o 

JA ^ 

kazzabu lazlna khasiral Qad 

mendustakan orang-orang telah sungguh 

yang_rugi 




auzaranunrt 

dosa-dosa 

mereka 

tar 


yabmiluna wa hum ffhd farratna 

memikul dan didalamnya kami lalai 

mereka 


ma ‘ala ya frasratana 

apa atas sungguh kami 

yang menyesal 


qalu bagtatang 

mereka dengan 
berkata tiba-tiba 

*> \" 


% m @ &£ c x. <f\ 


Hid 

kecuali 


dun-ya 

dunia 


Wa mat hayatud 
dan tidaklah 
kehidupan 


roil yazirun(a) 
mereka pikul 






* 9 & 


ma 

apa 

yang 


sa’a ala 
amat ingatlah 

buruk 


'ala zuhOrihim 
di atas punggung 
mereka 


li 


. afala ta'qilun(a) yattaqun(a) lillaZma khairui 

{32} apakah kalian tidak bertakwa bagi orang- lebih 

menggunakan akal orang yang baik 


Id yukaZ±ibunaka 
tidak mendustakanmu 


jjAj 


ww 

(*iy 

fa innahum 
maka sesung- 
guhnya mereka 


akhiratu wa lad ddrul wa lahw(un) la'ibuw 
akhirat dan sungguh dan senda permainan 
kampung gurau 


oyyt 




t‘i 

«• 

£ 


yaquluna 

mereka 

berkata 


laZi 

yang 


TF 


la yahzunukal 
tentu akan 
menyedihkan kamu 


SSi ^ 

innahu na'lamu Qad 

bahwa- Kami sungguh 

sanya men-^etahui 


kuzlibat 
telah didustakan 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


‘O' 

{33} 


~; : i *»—— 


yajhadun(a) 

menyangkal 


bi ayatillahi 
kepada ayat-ayat 
Allah 


zalimTna 
orang-orang 
yang zalim 


wa lakinna? 

akan tetapi 


nasrund * atahum hatta 
pertolongan datang sehingga 
Kami pada mereka 






5J& £ SP iiS 


t>v nu 


wa u±u ma ku±±ibu 

dan mereka apa yang 

dianiaya mereka dustakan 


‘ala fa sabaru 
atas maka mereka 

sabar 


ming qablika rusulum 

sebelum kamu rasui-rasul 




mursailn(a) 
para Rasul 


min naba’il 
dari sebagian 
berita 


ja’aka wa laqad 

telah datang dan sungguh 
kepadamu 


iikalimatillah(i) 
bagi kalimat kalimat 
Allah 


wa la mubaddila 
dan tidak dapat 
mengubah 


z'*/' 


^ * 44 . I" ' 

<^V ! 

tabtagiya 

kamu 


o'\ ollaLlI liLio 0& 5lj s2>' 

aq (is)tata‘ta fa inis i'rdduhum ‘alaika kabura kana Wa ing 

untuk kamu dapat maka keberpalingan bagimu besar menjadi dan w^ 1 ) 
jika mereka jika 

- it - ot - wm— - : _ w 


mencari jika mereka jika 

: -- i -w- ww 

j)j Ai Xli\a di j\ 

wa ki i Ki'Siyahr+inl fa ta'fiwahniTi fic cnllamHn mi fil £4rHi n^fstnan 


wa lau 
dan 

sekiranya 


t V° t 


bi'ayah(tin) fa ta’tiyahum 

dengan keterangan- lalu kamu menda- 
keterangan tangkan l^ada mereka 


fis sama’i 
di langit 


sullamaq au 
tangga atau 


fil ar^i 
di bumi 


nafaqaq 

lubang 


fa la takunanna 'alal hiiHa la inmn'ahiim Q\/S’allahii 


minal-jahiiln(a) 
termasuk orang-orang 
yang bodoh 



fa la takunanna 
maka janganlah 
kamu menjadi 


'alal huda 
atas petunjuk 


r 

la jama'ahum 
tentu Dia meng- 
himpun mereka 




-M;> • ■ - —Z3K3B 


lilr Madriti.1^1 
IIP' MUMld fine 



sya’allahu 

Allah 

menghendaki 


€ 


6.AL-ANAM 
(Binatang Ternak) 




28. Tetapi (sebenarnya) bagi mereka telah 
nyata kejahatan yang mereka sembunyi- 
kan dahulu. Seandainya mereka dikemba- 
likan ke dunia, tentu mereka akan meng- 
ulang kembali apa yang telah dilarang 
mengerjakannya. Mereka itu sungguh 
pendusta. 


29. Dan tentu mereka akan mengatakan 
(pula), "Hidup hanyalah di dunia ini, dan 
kita tidak akan dibangkitkan" 

30. Dan seandainya engkau (Muhammad) 
melihat ketika mereka dihadapkan kepa¬ 
da Tuhannya (tentulah engkau melihat 
peristiwa yang mengharukan). Dia 
berfirman, "Bukankah (kebangkitan) ini 
benar?" Mereka menjawab, "Sungguh 
benar, demi Tuhan kami" Dia berfirman, 
"Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu 
mengingkarinya" 

31. Sungguh rugi orang-orang yang 
mendustakan pertemuan dengan Allah; 
sehingga apabila Kiamat datang kepada 
mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, 
"Alangkah besarnya penyesalan kami 
terhadap kelalaian kami tentang Kiamat 
itu,"sambil mereka memikul dosa-dosa di 
atas punggungnya. Alangkah buruknya 
apa yang mereka pikul itu. 

32. Dan kehidupan dunia ini, hanyalah 
permainan dan senda gurau. Sedangkan 
negeri akhirat itu, sungguh lebih baikbagi 
orang-orang yang bertakwa. Tidakkah 
kamu mengerti? 


Firman Allah yang Membesarkan Hati Nabi 
Muhammad saw. 


33. Sungguh, Kami mengetahui bahwa 
apa yang mereka kata kan itu menye¬ 
dihkan hatimu (Muhammad), (janganlah 
bersedih hati) karena sebenarnya mereka 
bukan mendustakan engkau, tetapi orang 
zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. 


34. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum 
engkau pun telah didustakan, tetapi mereka 
sabar terhadap pendustaan dan pengania- 
yaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sam- 
pai datang pertolongan Kami kepada mereka. 
Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat- 
kalimat (ketetapan) Allah. Dan sungguh, telah 
datang kepadamu sebagian dari berita rasul- 
rasul itu. 


35. Dan jika keberpalingan mereka terasa 
berat bagimu (Muhammad), maka seki¬ 
ranya engkau dapat membuat lubang di 
bumi atau tangga ke langit lalu engkau 
dapat mendatangkan mukjizat kepada 
mereka, (maka buatlah). Dan sekiranya 
Allah menghendaki, tentu Dia jadikan 
mereka semua mengikuti petunjuk, sebab 
itu janganlah sekali-kali engkau termasuk 
orang-orang yang bodoh. 



























































Surah Ke - 6 


JuzKe-7 


jM lr) I 6.AL-AN'AM 

^ „ A _ j (BinatangTe rnak) lagjr 

36. Hanya orang-orang yang mendengar 
sajalah yang mematuhi (seruan Allah), 
dan orang-orang yang mati, kelak akan di- 
bangkitkan oleh Allah, kemudian kepada- 
Nya mereka dikembalikan. 

37. Dan mereka (orang-orang musyrik) 
berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepa- 
danya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tu- 
hannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah 
berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui." 

Kesempurnaan llmu Allah dan Bukti-bukti 
kekuasaan-Nya 

33. Dan tidak ada seekor binatang pun 
yang ada di bumi dan burung-burung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan 
semuanya merupakan umat-umat (juga) 
seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang 
Kami luputkan di dalam Kitab, 309} kemudian 
kepadaTuhan mereka dikumpulkan. 

39. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu dan berada 
dalam gelap gulita. Barangsiapa yang 
dikehendaki Allah (dalam kesesatan), 
niscaya disesatkan-Nya. Dan barang siapa 
dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), 
niscaya Dia menjadikannya berada di atas 
jalan yang lurus. 

40. Katakanlah(Muhammad), "Terangkanlah 
kepadaku jika siksaan Allah sampai kepa- 
damu, atau hari Kiamat sampai kepadamu, 
apakah kamu akan menyeru (tuhan) selain 
Allah, jika kamu orang yang benar!" 

41. (Tidak), hanya kepada-Nya kamu minta 
tolong.Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan 
apa (bahaya) yang kamu mohonkan kepada- 
Nya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu 
persekutukan (dengan Allah). 

42. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
(rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum 
engkau, kemudian Kami siksa mereka de¬ 
ngan (menimpakan) kemeiaratan dan ke- 
sengsaraan, agar mereka memohon (kepada 
Allah) dengan kerendahan hati. 

43. Tetapi mengapa mereka tidak memohon 
(kepada Allah) dengan kerendahan hati 
ketika siksaan Kami datang menimpa me¬ 
reka? Bahkan hati mereka telah menjadi 
keras dan setan pun menjadikan terasa 
indah bagi mereka apa yang selalu mereka 
kerjakan. 

44. Maka ketika mereka melupakan per- 
ingatan yang telah diberikan kepada mere¬ 
ka, Kami pun membukakan semua pintu 
(kesenangan) untuk mereka. Sehingga ke¬ 
tika mereka bergembira dengan apa yang 
telah diberikan kepada mereka, Kami siksa 
mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu 
mereka terdiam putus asa. 


309) Sebagian mufasir menafsirkan Kitab itu dengan 
Lauh Mafrfu? yang berarti bahwa nasib semua 
makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Laub 
Mafrfu Dan ada pula yang menafsirkannya dengan 
Al-Qur’an, dengan arti dalam Al-Qur’an itu telah ada 
pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, 
hikmah-hikmah dan tuntunan untuk kebahagiaan 
manusia di dunia dan akhirat. 



3_J- — '-.'ll > - ."C. 

r <jyX\y o$ 

-rt, .jnk‘^r .1 ihi imi ill-5hi I i»nsl rvtiai it5 uacma'nn^al laT'Irifl ll lnn» m3 



riahi £umme yab'asuhumuilahu wai mauta 
kepada- kemudian Allah akan mem- dan orang-orang 
Nya bangkitkan mereka mati 

0 


yasma'un(a) la£ina 

mendengar orang-orang 
(seruan Allah) yang 


yastajibul 

akan 

mematuhi 


Inna ma 
sungguh 
hanyalah 


. «■ — k _I ... ±S. „ —1. 1 ■ ■ < ■■ il^Hi Irtl l IA \A/^V __— : . * 


innallaha qul mifrabbih(i) ayatum ‘alaihi nuzzila lau la Waqalu 

sesungguhnya kata- dariTuhannya suatu kepada- diturun- mengapa dan mereka 130 / mereka 

Allah kanlah ayat_nya_kan tidak_ berkata __ dikemb^lkaft 


VI 


0 


rtAA^=»\ JkJj <*-d’ jijp jals 

= I r. . 1 niin 151/inn-a auafau/ V- A BuS 


Wa ma __ _ 

dan {37} 

tidaklah 


la yalamun(a) 
lak 


tidak mengetahui 


aksarahum 

kebanyakan 

mereka 




wa lakinna ayataw yunazzila 

akan tetapi suatu menurunkan 

ayat 

irwr 


<*!■ 
untuk berkuasa 


tamSalukum umamun bijanahaihi 

seperti umat-umat melainkan dengan kedua 
kalian sayapnya 


yattru 

yang 

terbang 


. ■_ ** ... ** f!l t.i.xu; _. 


Tjnnr 


wa la fa’iriy 
dan tidak juga 
burung-burung 


fit artfi 
di bumi 


mdf\ diibbuurf 
dan btnaEarHj 


M 


ila rabbihim 
kepadaTuhan 
mereka 


summa 

kemudian 


miq syai iq 
dari 

sesuatupun 


fil kitabi 
di dalam Kitab 


ma farrathA 
tidaklah Kami 
JupiitkflFl 


vasva’illahu may ^ fiz-zulumat(i) via bukmuq sum mu w bi ayalina^ ka±±abu laifna 


yasya’illahu 

Allah 

menghendaki 


may 

barang 
siapa yang 


fi?-?ulumat(i) 
dalam kegelapan 


Aa bukmun ?ummuw 
dan bisu tuli 


<J-» 

Qul 

katakan- 139} 
lah 


0 


V*l 


ayatina*^ ka±±abu Wal laifnA 

pada ayat-ayat mendustakan dan orang- 

kami orang yang 



k « " 9 ■ - ’ 

^ <1 Y*J 


'ala siratim 
atas jalan 


yaj‘aihu 
Dia men¬ 
jadikannya 


yasya 

Dia meng¬ 
hendaki 


wa may yudlilhu 

dan barang Dia akan 

siapa yang menyesatkannya 


m'jlx sa&i 3sst i dpt a 

anaimllAhi sa'atu 'atatkumus au ‘aiabullahi ’ atakum In ara'aitakuin 




agairallahi 
apakah kepada 
selain Allah 


sa‘atu 

kiamat 


’atatkumus 

datang atau 

kepada kalian 


aiabullahi 
azab Allah 


1 atakum 

datang 
kepada kalian 


in 

jika 




fa yaksyifu 
maka Dia 
menghilangkan 


-1*1 

'*> >.^i T' . . > -> 

J; % 

tad‘una iyyahu Ba! _ sadiqln(a) kuqtum 

kalian menyeru (me- hanya tetapi {40} orang-orang kalian 

minta pertolongan) kepada-Nya yang benar 

- mm ' 


firaailakum 
bagaimana 
pendap ali i 


- . ^ ^ 

ol 


ing 

jika 


bL n\ v 1 ' by ->J XL i 4-Jl bjpbi 


Morvr 


kalian 

menyeru 


arsalna 
Kami telah 
mengutus 


Wa laqad 

dan 

sungguh 


bjfy&i ^UuLlb y X 


{41} 

near 


ma tusyrikun(a) 
apa yang kalian 
sekutukan 


wa taqsauna 

dan kalian 
melupakan 


sya a 

Dia meng¬ 
hendaki 


i n 

jika 


ilahi tpdQno 

kepada- kalian 

Nya pint akan 

oinnr 


yatadarra'un(a) la'ailahum 
tunduk agar 

mereka 


wad darra’i 
dan kemeiaratan 


bil ba’sa’i 
dengan 
kesengsaraan 


fa akha±nahum 
maka Kami 
siksa mereka 


ming qablika 
sebelum kamu 


WA umsmim 

kepada 

umat-umat 




C^M- 


qulubuhum 
hati mereka 


qasat 

menjadi 

keras 


\yCybo) lU—oub y ?.Uo^ 


wa taking tadarra'Q 
akan tetapi mereka menun- 
dukkan hati 


ba’suna 
siksaan Kami 


TT 


I iija ’ahum 

ketika datang 
kepada mereka 


Fa lau la . 
maka mengapa {4xj 
tidak 


UJLs 




Fa lamma 
maka 
setelah 



ya'malun(a) 

kerjakan 


,»>. ^ > 0 >>< 'i'T'' 


kanu 

telah 

mereka 


mm 


ma 

apa 

yang 


sysifanu 

setan 


lahumusy 

bagi 

mereka 


kulli syai'(in) 
segala sesuatu 


I ti • 

V 

{44} 


abwaba 

pintu-pintu 
(rejeki) 

M 0 


~>\y>\ ^ $ - 1 & it 'j 


‘alaihim 

atas 

mereka 


fatahna 

Kami 

bukakan 


bihT 

dengan- 

nya 


zukkiru 

diperingatkan 


~wm — 


ma nflS0 

apa 

yang JbpJ | 


mublisun(a) 'hum fa &a baotatan 1 afchninahum 
berputus mereka maka dengan Kami siksa 
asa ketika itu tiba-tiba mereka 


utu bi ma farihu rtA 

mereka terhadap mereka apabila sehlng^fl 
diberi apa yang bergembira 


OyLL rtJb IMS -y-bs- \yy \jpzg 'X 

wtuS-iiii-nrira} 'hum fa iza baotatan ’ skhafnShum utu bi ma farihu MA 

ila sphinx 

i Wt -Yfc il 

wil«h jn 



SlMti Tawil*fh 
VVnjlb M'uliiif 

a* MnUfl 

mrsLitl F»»t| 




























































r A |-i 'alamTn(a) 

\**Dj semesta 


t » y 

s-o 

S’ 

) 

M 

> *y? ,/ 

JUi-IJ 


rabbil 

Tuhan 

lillShi 

bagi 

wal hamdu 
dan segala 

?alamu la£Tna 

zalim yang 


Allah 


qaumil 

kaum 


dsbirul Faquti'a 

seluruh maka 

dlmusnahkan 


\ y yyy y 4**^ *y - i ( y y < » i &J‘*yyy ^ 

‘aia qulQbikum vva'khatama ’ wa ab?arakum ’sam'akum akhaSallahu in ara’aitum Qul 

hati dan Dia dan penglihatan pendengaran Allah jika bagaimana pen- kata- 

kalian menutup kalian kalian mengambil dapat kalian kanlah 

i r , < ■■ 

M &£ 5i) SS 

nusarriful kaifa uqzur bih(T) * ya’itkum gairullahi ilShun man 

tanda-tanda Kami mengulang- bagaimana perhatikanlah dengan- yang bisa mendatang- selain tuhan siapakah 

ulang nya kan kepada kalian Allah 

i t > i < ^ K • | 9 y y y*< 4 

<l)j. 3 d < 

'a±3bull§hi at3kum in ara’aitakum Qul 

azab Allah datang jika bagaimanakah katakan- 

kepada kalian pendapat kalian lah 

y*>„ *y *> 

9 ^ 

iag\ ya$difun(a) 'hum Summa 

14-0; berpaling mereka kemudian 

0 \ •& mx>. 

Wa nrts zalimun(a) qaumuz ilial yuhlaku 

dan t4/| yang zalim kaum kecuali akan 

tidaklah dibinasakan 

J* J I 

hal jahratan au bagtatan 

tidaklah terang-terangan atau dengan 

tiba-tiba 

^ .T 

a). 

wa aslaha Smana fa man wa murjzirln(a) mubasysyirma ill§ mursalma 

dan mengada- beriman maka barang dan pemberi (sebagai) pemberi kecuali para rasul 

kan perbaikan siapayang peringatan kabar gembira 

nursilul 

Kami 

mengutus 


La->U <L£Jwj 

bi ayatina ka£±abG Wal la±Tna , yabzanun(a) wa IS hum ‘alaihim 

ayat-ayat mendustakan dan orang-orang 14 oj bersedih dan mereka atas 

kami yang hati tidak mereka 

> -- — - 

9 /'T %»}yi* *<£ x *>> 

V^ 1 C-jI AjJi 


fa la khaufun 
maka tidak ada 
rasa takut 


> >-&" 


lakum 

kepada 

kalian 


l§ aqulu 
aku tidak 
mengatakan 

“w 


Qul 

katakan- 
lah 


f 4 Qi yafsuqun(a) 

It-^J berbuat fasik 


yamassuhumul 
akan menimpa 
mereka 


tiff W “ U “ v# , w wr~ 

<jj- s-4*^ J^lVj 

malak(un) irml lakum wa la aqulu gaiba ’wa la a’lamul khazS’i nulla hi 'iqdi 

malaikat sungguh kepada dan aku tidak yang gaib dan aku tidak perbendaharaan kepunyaanku 

. _aku_ kalian _ mengatakan _ mengetahui Allah 


%2\'j J2i 1 jl ji % ,>5_ t Stl Si 


wal-ba?ir(u) 
dan orang 
yang melihat 

K rm - 1 


orang yang 
buta 


yastawil hal qul ilayy(a) yQlia m3 ilia attabi'u 

sama apakah katakan- kepadaku diwahyu- apa kecuali aku tidak- 

_ _[ah_ kan yang mengikuti lah 


5ii h 

ay yuhsyaiu yakhafQna ia±Tna bihil 

mereka akan takut 

dikumpulkan 


orang-orang 

yang 

O 


dengannya 

(Al-Quran) 


*■ >V\” 

Wa aq±ir 
dan berilah 
peringatan 

a 


* 0 * < 

\y 

{50} 


afala tatafakkarun(a) 
maka tidakkah 
kalian berfikir 


y ‘p’t 0 * * * * > * * s 9\ * * x \ \ 


yattaqun(a) 

bertakwa 


agar 

mereka 


wa 13 syafTuI waliyyuw miq d uni hi lahum 

dantfdak seorang dari selain Dia bagi 

s eorang penolong pelindung mereka 


laisa 
tidak ada 


ila rabbihim 
kepada Tuhan 
mereka 


< »>»> 'SvC - y* fi ***■> '* y? 

JJJ&I 0jPO> dull Zj&Jj 


yurlduna 

mereka 

menghendaki 


“wai ‘asyiyyi 
dan petang hari 


bi! gadati 
pada pagi 
hari 


rabbahum 
(kepada) Tuhan 
mereka 

If 


yad'una 

menyeru 


la±Tna Walatafrudil 

orang-orang danjanganlah wl/ 

yang_kamu mengusir 


_ _ iar 

i^ » \S < *.**** ^ \ ^ ar yy* K <* S' 

b*j u 


min hisabika 
dari perhitungan 
kamu 


wa ms 
dan 
tidak 


rniq syai’iw 
sedikitpun 


min bisabihim 
dari perhitungan 


‘alaika 
atas kamu 


ma 

tidak 

ada 


wajhah(u) 

wajah-Nya 


mina7-TalimTnfal ffl takfina ' fatatniHahnm min cwai’in ‘alaihim 


minaz-zalimTn(a) 



fa tafrudahum 
maka kamu 
mengusir mereka 


miq syanq 
sedikitpun 


311an | | ™ Sflatk 

J r»iu*d^ 

B8ra&: \wM\ m r -“ - *>«* 



6.AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


133 




45. Maka orang-orang yang zalim itu 
dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan 
segala puji bagi Alla^Tuhan seluruh alam. 

46. Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah 
kepadaku jika Allah mencabut pendengaran 
dan penglihatan serta menutup hatimu, 
siapakah tuhan selain Allah yang kuasa 
mengembalikannya kepadamu?" Perhati- 
kanlah, bagaimana Kami menjelaskan ber- 
ulang-ulang (kepada mereka) tanda-tanda 
kekuasaan (Kami), tetapi mereka tetap ber- 
paling. 

47. Katakanlah (Muhammad),"Terangkanlah 
kepadaku jika siksaan Allah sampai kepa¬ 
damu secara tiba-tiba atau terang-terangan, 
maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain 
orang-orang yang zalim?" 

48. Para rasul yang Kami utus itu adalah 
untuk memberi kabar gembira dan mem- 
beri peringatan. Barangsiapa yang beriman 
dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada 
rasa takut pada mereka dan mereka tidak 
bersedih hati. 


49. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, akan ditimpa azab karena 
mereka selalu berbuat fasik (berbuat dosa). 


TUNTUNAN-TUNTUNAN 
HADAPI MASYARAKAT 


DALAM MENG- 


50. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak 
mengatakan kepadamu, bahwa perben¬ 
daharaan Allah ada padaku, dan aku tidak 
mengetahui yang gaib dan aku tidak (pula) 
mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. 
Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan 
kepadaku." Katakanlah, "Apakah sama 
antara orang yang buta dengan orang yang 
melihat? Apakah kamu tidak memikirkan 
(nya)?" 

51. Peringatkanlah dengannya (Al-Qur'an) 
itu orang yang takut akan dikumpulkan 
menghadap Tuhannya (pada hari Kiamat), 
tidak ada bagi mereka pelindung dan 
pemberi syafaat (pertolongan) selain Allah, 
agar mereka bertakwa. 

52. Janganlah engkau mengusir orang- 
orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari 
dan petang hari, mereka mengharapkan 
keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tang- 
gung jawab sedikit pun terhadap perbuatan 
mereka dan mereka tidak memikul tang- 
gung jawab sedikit pun terhadap perbuatan- 
mu, yang menyebabkan engkau (berhak) 
mengusir mereka, sehingga engkau terma- 
suk orang-orang yang zalim. 31 °) 


310) Ketika Rasulullah saw. sedang duduk-duduk 
bersama beberapa orang mukmin yang dianggap 
rendah dari miskin oleh kaum Quraisy, datanglah 
beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan 
Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama 
dengan orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan 
agar orang-orang mukmin itu diusir saja, sehingga 
mereka dapat berbicara dengan Rasulullah, lalu 
turunlah ayat ini. 



































































4 


134 


6. AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


53. Demikianlah, Kami telah menguji seba- 
gian mereka (orang yang kaya) dengan 
sebagian yang fain (orang yang miskin), 
agar mereka (orang yang kaya itu) berkata, 
"Orang-orang semacam inikah di antara kita 
yang diberi anugerah oleh Allah?" (Allah 
berfirman) 'Tidakkah Allah lebih menge- 
tahui tentang mereka yang bersyukur (kepa- 
da-Nya)?" 

54. Dan apabila orang-orang yang ber- 
iman kepada ayat-ayat Kami datang ke- 
padamu, maka katakanlah, "Salamun 
'alaikum" (selamat sejahtera untuk kamu)." 
Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih 
sayang pada diri-Nya, (yaitu) barang siapa 
berbuat kejahatan di antara kamu karena 
kebodohan, kemudian dia bertobat setelah 
itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

55. Dan Demikianlah Kami terangkan ayat- 
ayat Al-Qur'an, (agar terlihat jelas jalan 
orang-orang yang saleh) dan agar terlihat 
jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa. 


Asbabun Nuzul ayat 51-55 


Dan Sa ad bm Abi Waqqas bahwa ayat mi 
berkenaan dengan etiam orang diantaranya Sa'ad 
bm Abu Waqqas dan Abdullah bm Mas'ud bahwa 
kamu kafir berkata kepada Nabi Saw., ”Usir mereka 
(keenam orang yang hma), karena kami main 
menjadi pengikutrau setmgkat dengan mereka” 
Perkataan itu tidak menyenangkan Nabi, maka 
turunlah ayat ini (HR Ibnu Hibban) 

56. Katakanlah (Muhammad), "Aku dilarang 
menyembah tuhan-tuhan yang kamu 
sembah selain Allah" Katakanlah,"Aku tidak 
akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat 
demikian, sungguh tersesatlah aku dan 
aku tidak termasuk orang yang mendapat 
petunjuk." 

57. Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) 
di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) 
dari Tuhanku sedang kamu mendustakan- 
nya. Bukanlah kewenanganku (untuk menu- 
runkan azab) yang kamu tuntut untuk 
disegerakan kedatangannya. Menetapkan 
(hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia mene- 
rangkan kebenaran dan Dia Pemberi kepu- 
tusan yang terbaik. 

58. Katakanlah (Muhammad) "Seandainya 
ada padaku apa (azab) yang kamu minta 
agar disegerakan kedatangannya, tentu 
selesailah segala perkara antara aku dan 
kamu." 311 ) Dan Allah lebih mengetahui 
tentang orang-orang yang zalim. 

59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada 
pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain 
Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat 
dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang 
gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada 
sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan 
tidak pula sesuatu yang basah atau yang 
kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang 
nyata (Lauh Mahfuz). 


311 JTentu Allah menurunkan azab kepadamu sampai 
kamu binasa. 



Wa iza ccai bisy-syakirln(a) bi alama alaisallahu mirn bainina 'sLalhim 

Han terhadap orang-orang Iphih bukankah di antara kita I 

yang bersyukur 


Wa iza 
dan 
apabila 


bi alama 
lebih 
mengetahui_ 


alaisallahu 

bukankah 

Allah 


—OjrSJi A'X*. 

im calSmim famtl hi 5\/»tin5 vn'minfina Ia7tna k, 


salamun 

selamat 

sejahtera 


fa qul bi ayatina 

maka terhadap ayat-ayat 
katakanlah Kami 

“W 


yu minuna 
beriman 


is ifcf| 

daUrtg 
kepadamu 


r& gs. £ is 

su'om ' mingkum ‘amila mnn annah 


'iC, - ^ 


■J 




rahmata 


kejahatan 

di antara 
kalian 

berbuat 

barang 
siapa yang 

bahwasanya 

rah mat 

o 

i Ot * 

{54} 

K '* 

rahlm(un) 

Maha 

v>< 

gafurur 

Maha 

*• 

sss 

fa annahu 
maka 

wa aslaha 
dan membuat 

mim ba'dihT 
setelah nya 


‘ala nafsihir 
atas diri-Nya 


£ 

Kir 


H 


rabbukum 

Tuhsn 

kalian 


taba summa 
bertobat kemudian 


Penyayang Pengampun sungguh Dia perbaikan 


w 


bi jaiiaiEjun 
kaicnir 
Kebodohan 


/ts t '* >> Tt ^ C'Ct" ) at. A ~'\\\& 

W 

rnujrimin(a) sabflul wa li tastabina ayati nufa?silul Wu 

{55} orang-orang jalan dan agar ayat-ayat Kami dan 

yang berbuat dosa menjadi jelas jelaskan demikianlah' 

RKCM T- » 

$ "i J* 03 ^ o\ (jl J* 

tk k ; 1 11 mil min Hrinillshm tari'fina Ismna a‘hllHal an rillhlhl innT Olll 


la attabi‘u 
I aku tidak 


qul 

kata¬ 

kanlah 


mig duniliah(i) 
dari selain Allah 


r. > / 

© 

minal-muhtadTn(a) 

{56} termasuk orang-orang 

yang mendapat petunjuk 

- IV - ~ W 

£ k !£ -) 

m3 ‘indT ma bih(T) 

apa di sisiku tidak dengan- 
yang _ (ada) _ nya 


tad‘Tina 
kalian 
seru 

V* 



budal an riLthllu jnnT Qul 

aku untuk dilarang sungguh kata- 

menyembah aku kanlah 

- w 


- •» - li ---1*1 « 

til Ej lii iuS 3 

ana wa ma izaw daialtu qad ’ ahwa’akum 

aku dan jika aku telah sungguh hawa nafsu 

tidaklah demikian 


daialtu 
aku telah 
tersesat 

u 


ahwa’akum 
hawa nafsu 
kalian 




JS 


wa kazzabtum fnir rabbT ‘ala bayyinatim innT Q\t\ 

dan kalian dari Tuhanku berada di atas kete- sungguh katakan- 

mendustakan _ rangan yang nyata aku_lah 




khairul wa huwa haqqa yaqussul 
sebaik- dan Dia kebenaran Dia 

baik menerangkan 


lillah(i) ilia hukmu inil bih(T) 

milik kecuali keputusan tidaklah dengan- 

Allah (ada) nya 

N 


tasta'jiluna 
kalian minta 
disegerakan 


la qudiya! bihT tasta'jiluna mfi ‘indT iau anna Qul f 

tentu telah dengan kalian minta aoa (ada) seandainva katakan- l-> / / pemberi J 

diputuskan_nya_disegerakan 


mfi ‘indT 

apa (ada) 

yang_di sisiku 


* OA 
{58} 


iau anna Qui 
seandainya katakan- 
lah 


fa^lin(a) 

pemberi 

ke putusan 


I > > . 4 I ' r l O' CS.r **r <9> 




H\ 


biz-zalimln(a) 
terhadap orang-orang 
yang zalim 


a‘lamu 
lebih 
mengetahui 


v^allahu 

dan 

Allah 


wa bainakum 
dan di antara kalian 


baini 

di antaraku 


arrifu 

perkara 


- — - ' ; 

. & Jit °"TTi > <' * ' 

s % La 4 ^ 

ilia I-S ih^ naihi Wa ‘inrlnhfl 


m ma waya'lamu hu(wa) ilia la ya'lamuha 

di apa dan Dia Dia kecuali tidak 

yancj mengetahui mengetahui nya 


gaibi mafatihul Wa ‘indahu 

yang gaib kunci-kunci dan disisi-Nya 


■&>-% % 


Jai-^ Uj Jr 

' ^ bem 

l 


ya'lamuha 

Dia 

mengetahuinya 

II 


ilia 

melainkan 


miw waraqatin 
sehelai daun 


tasqutu 

jatuh 



iji I 

HP 




wa ma 
dan 

tidaklah 


wal-babr(i) 


ilia wa la yabisin 

melainkan dan tidak ada biji 
yang kering 


£ 

wa la ratbiw 
dan tidak ada biji 
yang basah 


artfi 

bumi 




umth. 


m PunnAh 


j | ^ j 3 ^ q 5i T 

iiw&i 


fT ?ulumatil 
dalam 

J kegela pan] 

Madrf Jft'ii mvilify 
M.nJfl TrtWrHi«l 

WM/lla Mart* 
l«xtm 
f <n fft 
























































































summa bin nahari 

kemudian pada siang 

hari 



- s .jf. .4. . A. *>s 

fc-U rtXjoJ t^Jul _jAj 

im ' m/awa'lamn hil laili uatau/affSlfnm l«">T Wa hi nx»o 


yatawaffakum 
mewafatkan kalian 
(menidurkan) 


. “ ft,, VP W~ VJ f‘I 

34! A 

* marji'ukum ilaihi Summa musamma(n) ajalum li yuq03 fThi 

tempat kembali kepada-Nya kemudian yang telah waktu untuk padanya 

ditentukan 


li yuq0§ 

untuk 
disempurnakan 

W 


—---“T KVT HTT 1 

> ter, s>' O •Yt’ r 'c^r: ‘ 

T fauqa 'ibadihT qahiru Wa huwal ta'malun(a) Ikuqtum bi ma yunabbi'ukum t 

atas hamba-hamba- berkuasa dan Dia lO"j kerjakan kalian terhadap Diaterangkan ke 

Nya mutlak apayang kepada kalian 

«» 


kerjakan 

WML 


n u<|iu..i w....« yunabbi'ukum Summa 

kalian terhadap Dia terangkan kemudian 

apa yang kepada kalian 



6. AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


135 


—-1- “ vm -bv' “ 

JLLby Is). xlaJL>- 

tawaffathu mautu abadakumul jS’a i±3 hatta hafa?ah(tan) ' ‘alaikum wa yursilu 

penjaga 


mewafatkannya kematian 


kepada salah se- telah apa- sehingga 

orang di antara kalian datang bila 


‘alaikum wa yursilu 

atas dan Dia 

kalian mengutus 


(4^^* >3jL (jSj v © Zaj LL-j 

Inaqq(i) maula humul ilaliahi ruddu Summa la yufarritun(a) ’wahum rusulun§ 

yang penguasa kepada mereka kemudian {61} tidak melalaikan dan Utusan 

sebenarnya mereka Allah dikembalikan kewajibannya mereka (Malaikat) Kami 


yang 

sebenarnya _ 

<>* cr* 3^ r*^-’ a! 

'miq yunajjlkum may Qul Sf - ox basibin(a) asra'ul wa huwa ’ hukmu lahul alS 

dari vana dapat siaDakah kata- oembuat palina dan Dia seqala milik- ketahui 


min yunajjlkum may Qul 

dari yang dapat siapakah kata 

selamatkan kalian kanlah 


ba si bin (a) 
pembuat 
perhitungan 


ul wa huwa 
paling dan Dia 
cepat 


hukmu 
sega I a 
hukum 


lahul 
milik- ketahui- 
Nya lah 


min hazihl ary§na la in wa khufyah(tan) ta^arru‘aw tad’unahu ^wal babri barri ?ulum5til 

dari ini Dia selamatkan sungguh dan suara dengan meren- kalian mohon dan laut darat kegelapan 
kami jika lembut dahkandiri kepada-Nya 


mw'7~ „>«» (i v : , . ~ , f« , 

Qi aij* ® Sgi&t 


' karbirj wa ming kulli minh§ yunajjlkum 

kesukaran dan dari darinya (adalah) Dia menye- 

segala lamatkan kalian 

- v ,i u v# 


Quliliahu 

katakanlah 

Allah 


minasy-syakirm(a) la nakunanna 
loo} termasukorang-orang tentu kami 


yang bersyukur 


menjadi 

WT 


ulAc- ^ 3 s 

‘aiabam * 'alaikum yab'aSa ‘al9 ay qadiru huwal Qul tusyril<bn(a) aqtum Summ, 

azab atas mengirimkan untuk berkuasa Dia katakan- t*"} memperse- kalian kemudii 

kalian 


Dia katakan¬ 
lah 


Sf . AX tusyrElTan(a) aqtum Summa 

{ot’j memperse- kalian kemudian 

kutukan 


w - u - 7 mw " «v 

ha'rl^knm wnun^Tnfl sviva'aw ^ valbisaktim ail ' ariulikum min tahti au ’ min fauaikum 


ba'dakum wa yu±Tqa 

sebagian dan Dia 
kalian merasakan 


syiya’aw ^yalbisakum au 1 arjulikum miq tahti 

gotongan- Dia mencampur- atau kaki kalian dari bawah 

golongan kan kalian 


miq fauqikum 
dari atas 
kalian 




yg; r*H&W 

yafqahun(a) la‘allahum 
{65} memahami agar 

mereka 


,iSii 4^ o$ 7^1 jfc s* 

Syati nusarrlful kaifa uq?ur ba'^i(in) ba’sa 

ayat-ayat Kami mengulang- bagaimana perhati- sebagian bencana 

ulang kanlah yang lain 


3^3 '\LJ L&y. 3 s ft 

li kulli _ ’'^laikMin tastii nul huuin/i wa huwal naumuka bihi Wa kaSSabs 


Li kulli fcSlwakll(in) ’'alaikum lastu qul 

untuk loO) y an g atas tidaklah kata- 

tiap-tiap berkuasa kalian aku kanlah 


haqqtu) wa huwal qaumuka bihi Wa ka±±aba 
benar padahal ia kaummu dengan- dan men- 

adanya (Azab) (Quraisy) nya dustakan 


\j I sjj 

yakhuduna laiTna ra’aital Wa iza 

memperolok-olok orang-orang kamu dan 

yang_melihat_apabila 


nv 


ta'lamun(a) 
{67} kalian akan 
mengetahui 


h “ir 

yu^ L» 

wa saufa mustaqarruw naba'im 

dan kelak masa berita 

kepastiannya 


TI THT O W 

U Ij blj j 


yuqsiyannakasy wa imrna gairih(i) 
menjadikan dan jika yang 

kamu lupa lain 


IT badTSin yakhudu hatta ‘anhum fa a‘rid fF Syatina 

dalam mereka sehingga dari maka ayat-ayat 

pembicaraan memperolok-olok mereka berpalinglah Kami 

VI w 


c/uLiaj| -=OJl_tjo 4 j»5S^As tj. L.. 4 Ji 

_ fa la iH cuaifSnt I 


?alimln(a) 
{68} yang zalim 


ba‘da± Sikra 
sesudah teringat 



fa la taq'ud 
maka janganlah 
kamu duduk 




n jj yii i. s SB 

iw£j9|| ^ 

—_— Madd Wajitl Muttasfl 

ilRjft *■ ' ^ * u ~ 


T 



60. Dan Dialah yang menidurkan kamu pada 
malam hari dan Dia mengetahui apa yang 
kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian 
Dia membangunkan kamu pada siang hari 
untuk disempurnakan umurmu yang telah 
ditetapkan. Kemudian kepada-Nya tempat 
kamu kembali, lalu Dia memberitahukan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

61. Dan Dialah Penguasa mutlak atas semua 
hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu ma- 
laikat-malaikat penjaga, sehingga apabila 
kematian datang kepada salah seorang di 
antara kamu malaikat-malaikat Kami men- 
cabut nyawanya dan mereka tidak meialai- 
kan tugasnya. 

62. Kemudian mereka (hamba-hamba Allah) 
dikembalikan kepada Allah, penguasa me¬ 
reka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa 
segala hukum (pada hari itu) ada pada-Nya. 
Dan Dialah pembuat perhitungan yang 
paling cepat 

63. Katakanlah (Muhammad), "Siapakah 
yang dapat menyelamatkan kamu dari 
bencana di darat dan di laut, ketika kamu 
berdo'a kepada-Nya dengan rendah hati 
dan dengan suara yang lembut?" (Dengan 
mengatakan), "Sekiranya Dia menyelamat¬ 
kan kami dari (bencana) ini, tentulah kami 
menjadi orang-orang yang bersyukur." 

64. Katakanlah (Muhammad), "Allah yang 
menyelamatkan kamu dari bencana itu 
dan dari segala macam kesusahan, namun 
kemudian kamu (kembali) mempersekutu- 
kan-Nya" 

65. Katakanlah (Muhammad), "Dialah yang 
berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari 
atas atau dari bawah kakimu 312 ^ atau Dia 
mencampurkan kamu dalam golongan- 
golongan (yang saling bertentangan) dan 
merasakan kepada sebagian kamu kega- 
nasan sebagian yang lain" Perhatikanlah, 
bagaimana Kami menjelaskan berulang- 
ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) 313 ) 
agar mereka memahami(nya). 

66. Dan kaummu mendustakannya 
(azab) 314 ) padahal (azab) itu benar adanya. 
Katakanlah (Muhammad), "Aku ini bukanlah 
penanggung jawab kamu." 

67. Setiap berita (yang dibawa oleh rasul) 
ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan 
mengetahui. 

68. Apabila engkau (Muhammad) melihat 
orang-orang memperolok-olokkan ayat- 
ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka 
hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. 
Dan jika setan benar-benar menjadikan 
engkau lupa (akan larangan ini), setelah 
ingat kembali janganlah engkau duduk 
bersama orang-orang yang zalim. 

312) Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, 
sambaran petir dan Iain-lain. Yang datang dari bawah 
seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. 

313) Allah swt. menjelaskan tanda-tanda kekuasaan- 
Nya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti- 
ganti. Ada pula mufasir yang mengartikan ayat disini 
dengan ayat-ayat yang berupa peringatan, cerita- 
cerita, hukum dan Iain-lain. 

314) Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang 
I didustakan itu ialah Al-Qur'an. 





























































Juz Ke - 7 


1, 6, AL-AN'AM 

tB3 I Jo (BinatangTer nak) 

69. Orang-orang yang bertakwa tidak ada 
tanggung jawab sedikit pun atas (dosa- 
dosa) mereka; tetapi (berkewajiban) 
mengingatkan agar mereka (juga) ber¬ 
takwa. 

70. Tinggalkanlah orang-orang yang men- 
jadikan agamanya sebagai permainan 
dan senda gurau, dan mereka telah tertipu ! 
oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah 
(mereka) dengan Al-Qur'an agar setiap 
orang tidak terjerumus (ke dalam neraka), 
karena perbuatannya sendiri. Tidak ada 
baginya pelindung dan pemberi syafaat 
(pertolongan) seiain Allah. Dan jika dia 
hendak menebus dengan segala macam 
tebusan apa pun, niscaya tidak akan 
diterima. Mereka itulah orang-orang 
yang dijerumuskan (ke dalam neraka), 
disebabkan perbuatan mereka sendiri. 
Mereka mendapat minuman dari air yang 
mendidih dan azab yang pedih dise¬ 
babkan kekafiran mereka dahulu. 

71. Katakanlah (Muhammad), "Apakah 
kita akan memohon kepada sesuatu se¬ 
iain Allah, yang tidak dapat memberi 
manfaat dan tidak (pula) mendatangkan 
mudarat kepada kita, dan (apakah) 
kita akan dikembalikan ke belakang, 315 * 
setelah Allah memberi petunjuk kepada 
kita, seperti orang yang telah disesatkan 
oleh setan di bumi, dalam keadaan 
kebingungan." Kawan-kawannya meng- 
ajaknya ke jalan yang lurus (dengan me- 
ngatakan), "Ikutilah kami." Katakanlah, 
"Sesungguhnya petunjuk Allah itulah 
petunjuk (yang sebenarnya); dan kita 
diperintahkan agar berserah diri kepada 
Tuhan seluruh alam, 

72. dan agar melaksanakan salat serta 
bertakwa kepada-Nya." Dan Dialah Tuhan 
yang kepada-Nya kamu semua akan di- 
himpun. 

73. Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dengan hak (benar), ketika Dia 
berkata, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu 
itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik- 
Nyalah segala kekuasaan pada waktu 
sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang 
gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha- 
bijaksana, Mahateliti. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Sejumiah ayat Al-Qur'an yang memitiki 
pembukaan dan penutupan disebut surah 
mengingat kesampurnaan, kemuliaan, dan 
ketmggfannya. Sebab, surah itu meliputi ayat* 
ayat yang menjadi bagiannya, seperti hainya 
pagar yang mengeiifmgi sebuah bangunan. la 
juga mengangkat derajat orang yang membaca 
dan menghafalnya, baik dt dunia roaupun di 
akhirat. 


315) Maksudnya adalah syirik. 





wa zakkir 
dan peringatkanlah 


^ i r^tt z ''ft \ t 

aj L»^' W 

_ J. .,55 U. rti i irv\i I. r'ns a; In'ikMu * „ . 


hayatud 

kehidupan 


wa garrathumui 
dan menipu 
mereka 


la‘ibaw ’ fimahujn 
permainan agamo 
mereka 


G J La (J-jJ O"** J-“*u all 


waliyyuw 

pelindung 


miq dQnillahi 
dari seiain Allah 


laha laisa 
baginya tidak ada 


kasabat 
dia kerjakan 


bi ma nafsum 

disebabkan jiwa 
apa yang 


tuosaia 

dlblnssakan 

(terjenjmu3i_ 




1-^3. <Ja*s l)[j £s-5- t,u Yi 

ula'Tkal minha la yu’khaz ^ kulla ‘adlil ta'dil wa iq wala syafi'(un^ 

moroica iti i Harinva niscaya tidak akan seaala tebusan ia menembus dan dan tidak iuaa A 

diambil/diterima 


4 i&j 

wa ‘azabun 
dan azab 



a syafi'(un'i 
dan tidak juga 
jika penplpng .■ 


\^ $J ZJ\ 


kasabu 

mereka 

kerjakan 


bi ma ubsilu laAlna 

disebabkan dibinasakan orang-orang 

apa yang yang 

w ' 


^ miq dunillahi anad‘0 Qui yakfurun(a) kanu bi ma affrnunn i 

kepada seiain Allah apakah kita akan kata- { 70 } ingkar mereka disebab- yang 

l menyeru kanlah kan pedin 


iwLJi SuE 11^ Wj U 


hadanallahu 
Allah memberi 
kita petunjuk 


ba‘da iz ‘ala a'qabina wa nuraddu wa la yadurruna 

setelah kebelakang kita dan apakah kita dan tidak memberi 

(syirik) dikembalikan _ kita mudarat 


la yaqfa'una mft 

tidak memberi apa 

kita manfaat yang 



,i 7 A SCA j0\^ ijklilt jM 


lahu hairana 

baginya kebingungan 


fil ardi 
dibumi 


syayatTn u (is )ta hwath u s y k al lailS 

setan-setan telah menyesatkan- seperti 

n^a orai 








«* 






ww 

x > Xx ^ i ^ 


huda 

petunjuk 

huwal hudallahi 

itulah petunjuk Allah 

inna qul (i')tina 

sesungguh- katakan- marilah 

nya lah ikuti kami 

ilal huda’ 
kepada 
petuniuk 

H* 

mereka 

memanggilnya 

salata 

shalat 

aqimus 

kalian 

mendirikan 

b\j 

Wa an 
dan 

hendaknya 

/N 
< vs • 

{ 71 } 

VUJJ\ 

'alamln(a) 
seluruh alam 

i*' / i 

li rabbil 
kepada 
Tuhan 

aa 

’ li nuslima 
agar kami 
berserah diri 

wa rnTiimfi 
dan kami 
d i peri ntah kan _ 


4#^' AS @ 

teil Wa huwal , 

yang dan {72} 

Dia 

» A, 


VM 


Ajj), yt>j ayJlj 


t# I 

9 •• A f 




tuhsyarun(a) 

kalian 

dikumpulkan 

“if 


iiaihi 
kepada-Nya 


la±i 

yang 


wa huwal 
dan Dia 


vvaUaqdhliJ) 

dan bertakwa I alt 
kalian ke^ada-Nya 


„ ) ) 




kuq 

jadilah 


fis-sur(i) 

sangkakala 



- ^ M | 

yaqulu wa yauma 

Dia dan pada 

berfirman hari 

biFhaqq(i) 
dengan benar 

wal arda 
dan bumi 

samawati 

langit 

k Malagas I 

menciptakan 

-? <T> 

j 

yuqfakhu 

ditiup 

pd 

yauma 

pada 

hari 

JL£S\ 

mulku 

kerajaan 

W*.l 

A, r, 

Aij <>Jl 

wa lahul haqq(u) 

dan benar 

baqi-Nya 

qauluhul 

firman- 

Nya 

fa yakun(u) 
maka jadilah ia 


I AS vAJ' A-* 


khab:r(u) 

Maha 

Mengetahui 

wB -""" 


hakTmul 

Maha 

bijaksana 


wa huwal 
dan Dia 


wasy syahadati 
dan yang tampak 


gaibi 
yang gaib 


altmui 

merigetahoi 


|j- i 

UtlTTlI 


Qjtqalah 


• J ri 

Mfrtfil *U*h ¥«w»l 
MfUti WjjU> mvtiU 























































































|*V *'T t.t'A 'l\ . st >* 1*1 fi ^ 

LL-*i> J^Ool jjl **-£Jt), u® jj._J 


irini alihah(tan) 
sungguh aku (sebagai) 
tuhan 

M W 


asnaman atattakhi^u azara li abihi 
berhala- apakah kamu (yang ber- kepada 
b erhala _ menjadikan nama) Azar bapaknva 


' 

ibrahlmu 

Ibrahim 


qala 

berkata 





ibrahlma nurT 

(kepada) Kami 

Ibrahim_f erlihatkan 


Wa kazalika 
dan demikianlah 


{74} 


mubln(in) 

yang 

nyata 


ft ^lalTlim 
dalam kesesatan 


wa qaumaka ardka 

dan kaummu melihat 

kamu 


3 

{75} 

Sii#toi opr, 

minal-muqinTn(a) wa li yakOna wal ardi samawati 

termasuk orang-orang dan agar dia dan bumi langit 

vana vakin meniadi 

a-p: 

malakutas 

kerajaan 

J\ £5 Hi 36 t 34' *£ 

qala afala fa lamma rabbi haza qala kaukaba(n) ra’a lailu "atalhil 

dia terbenam ketika (adalah) (bintang) dia bintang dia malam atasnya 

berkata maka tuhanku ini berkata melihat 

¥• IS 

ipr Lis 

janna Fa lamma 
telah maka 

gelap ketika 

¥• 

Ijla jL Lc-jl Lis t vn O -JdsV 

qala bazigang qamara ra’al Fa lamma afrlln(a) 

(bulan) dia terbit bulan dia maka {76} yang terbenam 

ini berkata melihat ketika 

i L-H 

la uhibbul 
aku tidak 
menyukai 

>2* ^ ^ i ¥ ^ 3 u 

minal qaumld la akunanna rabbi yahdinl ’lam la il qala afala fa lamma rabbi 

termasuk sungguh aku Tuhanku menunjuki tidak sungguh dia terbenam maka (adalah) 

kaum benar-benar menjadi aku jika berkata ketika tuhanku 

V/ x w » o 

y ». .< > i -< . i'' ^ T'' „ 

JlA 1 J Lia 

haza rabbi qala bazigatang syamsa ra’asy Falamma dallln(a) 

ini (adalah) (matahari) dia terbit matahari dia maka {77} yang sesat 

tuhanku ini berkata melihat ketika 

•¥ fcii ¥¥ . 

S fi zs 

tusyrikunta) mimma barium inni ya qaumi qala afalat 

{78} kalian dari apa berlepas sungguh wahai dia terbenar 

persekutukan yang diri aku kaumku berkata 

fa lamma akbar(u) 

n maka lebih besar 

ketika 

wal ar^a samawati fataras lil lazi wajhiya 

dan bumi langit menciptakan kepada wajahku 

vanti 

> 9 •* S »T t 

wajjahtu Inni 

menghadap- sungguh 

kan aku 


js . "WS ^ 

Jls ^ v*/ 

qSla qaumuh(u) Wa hajjahu ryg\ 

dia kaumnya dan memban- 1 J 

berkata tahnya 


v# 


tk’if 


Ul 


IS: 


is 


minal-musyrikln(a) 
termasuk orang-orang 
yang memi ersekutukan 


<A> 

» 


jli-l ij tLH-AA 




bihT tusyrikOna m3 wa |a akhafu 

dengan Kalian kepada dan aku tidak 

Nya persekutukan apa yang takut 


hadan(i) 
Dia telah 
menunjuki aku 


^ & 


ana wa ma hanlfaw 

aku dan dengan (mengikuti 
tidaklah aqama yang) lurus 

r<v \ Tiwfe- 
jSj 

wa qad fillahi atuh§jjunnT 

dan tentang apa kalian akan 

sungguh Allah membantahku 

"W 




tt 


afala 

maka apakah 
_ tidak 

'ilma(n) kulla syai'in 

ilmu-Nya segala sesuatu 

% 

* S 

t 

n * ^ "-Lr -- 

wa Ea 

dan 

tidak 

* asyraktum 

kalian persekutukan 
■.berhala-hala) 

ma 

kepada 
apa vanti 


rabbT wasi’a syai’a(n) rabbi yasya’a ay ilia 

Tuhanku meliputi sesuatu Tuhanku menghen- jika kecuali 

daki 




akhafu 
aku takut 


/■ » / 


=J 


Wo kaifa 
dan bagaimana 


torn tatazakkarun(a) 

t“UJ kalian ingat 


- - - - mp - g - 

p c ft <2312 

' ‘alaikum bfhT yunazzil ’ larn mA billahi asyraktum I annakum takhafuna 


‘alaikum bfhT yunazzil 1 larn mA billahi asyraktum 

atas kalian dengan- menurunkan tidak (dengan) Allah mempersekutukan 

_n^a_ —_ _ apa yang _ 


bahwa 

kalian 


AN i 

roii ta'lamun(a) 

lol J- mengetahui 


VoS cj, (J 4 Vr (jJjbydl 

ta'lamunfa) > kuntum ina bil-amn(i) abaqqu fana^Tni fa ayyul sultanafr 



mm-%% i 


l kurjtum ing bil-amn(i) ahaqqu ' faffqdTni fa ayyul 
kalian jika dengan (yang) lebih dua golongan maka 

keamanan berhak manakah 

Maddi 


sultana(n) 

kekuasaan 



t munfjtii 

M«dd iikih fnwiLrtt 
Midd MultiwJ* 

•*. W«W UixifTi 



6. AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


137 


CARA NABI IBRAHIM A.S. MEMIMPIN 
KAUMNYA KEPADA AGAMATAUHID 

74. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata 
kepada ayahnya Azar, Pantaskah eng- 
kau menjadikan berhala-berhala itu seba¬ 
gai tuhan? Sesungguhnya aku melihat 
engkau dan kaummu dalam kesesatan 
yang nyata" 

75. Dan demikianlah Kami memperlihat- 
kan kepada Ibrahim kekuasaan (Kami yang 
terdapat) di langit dan di bumi, dan agar dia 
termasuk orang-orang yang yakin. 

76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia 
(Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) 
dia berkata, "Inilah Tuhanku" Maka ketika 
bintang itu terbenam dia berkata, "Aku 
tidak suka kepada yang terbenam " 

77. Lalu ketika dia melihat bulan terbit 
dia berkata, "Inilah Tuhanku "Tetapi ketika 
bulan itu terbenam dia berkata, "Sung¬ 
guh, jikaTuhanku tidak memberi petunjuk 
kepadaku, pastilah aku termasuk orang- 
orang yang sesat" 

78. Kemudian ketika dia melihat matahari 
terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini 
lebih besar" Tetapi ketika matahari ter¬ 
benam, dia berkata, "Wahai kaumku! 
Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang 
kamu persekutukan" 

79. Aku hadapkan wajahku kepada (Al¬ 
lah) yang menciptakan langit dan bumi 
dengan penuh kepasrahan (mengikuti) 
agama yang benar, dan aku bukanlah ter¬ 
masuk orang-orang musyrik. 

80. Dan kaumnya membantahnya. Dia 
(Ibrahim) berkata, "Apakah kamu hendak 
membantahku tentang Allah, pada- 
hal Dia benar-benar telah memberi pe¬ 
tunjuk kepadaku? Aku tidak takut ke¬ 
pada (malapetaka dari) apa yang kamu 
persekutukan dengan Allah, kecuali 
Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tu¬ 
hanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah 
kamu dapat mengambil pelajaran? 

81. Bagaimana aku takut kepada apa 
yang kamu persekutukan (dengan Allah), 
padahal kamu tidak takut dengan apa 
yang Allah sendiri tidak menurunkan 
keterangan kepadamu untuk memperse- 
kutukan-Nya. Manakah dari kedua go¬ 
longan itu yang lebih berhak mendapat 
keamanan (dari malapetaka), jika kamu 
mengetahui?" 317 ) 


316) Di antara mufasir ada yang berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan Abihi (ayahnya) ialah 
"Pamannya". 

317) Setelah diperhatikan Allah kepada Nabi Ibrahim 
a.s. tanda-tanda keagungan-Nya dan dengan itu 
teguhlah imannya kepada Allah (ayat 75), maka Nabi 
Ibrahim a.s. memimpin kaumnya kepada tauhid 
dengan mengikuti alam pikiran mereka. 


















































Surah Ke-6 


Juz Ke - 7 


4 


138 


6.AL-ANAM 
(BinatangTernak) 





\r a 




82. Orang-orang yang beriman dan ti- 
dak mencampuradukkan iman mereka 
dengan syirik, mereka itulah orang-orang 
yang mendapat rasa aman dan mereka 
mendapat petunjuk. 

83. Dan itulah keterangan Kami yang 
Kami berikan kepada Ibrahim untuk 
menghadapi kaumnya. Kami tinggikan 
derajat siapa yang Kami kehendaki. Se- 
sungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana, 
Maha Mengetahui. 


MEREKA YANG TELAH DIBERI KITAB, 
HIKMAH DAN KENABIAN 

84. Dan Kami telah menganugerahkan 
Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada 
masing-masing telah Kami beri petunjuk; 
dan sebelum itu Kami telah memberi 
petunjuk kepada Nuh dan kepada 
sebagian dari keturunannya (Ibrahim) 
yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, 
Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami 
memberi balasan kepada orang-orang 
yang berbuat baik, 

85. dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Se- 
muanya termasuk orang-orang yang 
saleh, 

86. dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Lut. 
Masing-masing Kami lebihkan (derajat- 
nya) di atas umat lain (pada masanya), 

87. (dan Kami lebihkan pula derajat) 
sebagian dari nenek moyang mereka, 
keturunan mereka dan saudara-saudara 
mereka. Kami telah memilih mereka 
(menjadi nabi dan rasul) dan mereka Kami 
beri petunjuk kejalan yang lurus. 

88. Itulah petunjuk Allah, dengan itu 
Dia memberi petunjuk kepada siapa saja 
di antara hamba-hamba-Nya yang Dia 
kehendaki. Sekiranya mereka memperse- 
kutukan Allah, pasti lenyaplah amaian 
yang telah mereka kerjakan. 

89. Mereka itulah orang-orang yang te¬ 
lah Kami berikan kitab, hikmah dan ke- 
nabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu 
mengingkarinya, maka Kami akan menye- 
rahkannya kepada kaum yang tidak 
mengingkarinya. 

90. Mereka itulah (para nabi) yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah 
petunjuk mereka. Katakanlah (Muhammad), 
"Aku tidak meminta imbaian kepadamu 
dalam menyampaikan (Al-Qur'an). "Al- 
Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan 
untuk (segala umat) seluruh alam. 


amnu lahumul 

keamanan bagi 
mereka 


& 


.m - CT_ .. 

^ ^ JS ZJ\ 

ula’ika bi ?ulmin I im^nahum valbisu wa Sam amanu 

mereka dengan kezaliman iman mereka 
itulah (kemusyrikan) 

-- WM 

r> ) *n\ P > £ > 


yalbisu 

mencampur 


wa Sam 
dan 
tidak 


& ■''».)»( 7>' 9 C\ I? > 

'ala qaumih(I) ibrahima atainaha hujj. 

atas kaumnya '■- 


amanu AllazTne 
beriman orangorarm 
yang 

Til 


ibrahima 

(kepada) 

Ibrahim 


Kami 
memberikannya 


hujjatuna 
alasan Kami 


* at - 






haklmun 


rabbaka 


PI 

inrta 


Watilka muhtadun(a) wa hum 

dan itulah lOZj mendapat 

_petunjuk rnerphj 

7WM li W - ’ “ 

i ~ 



Mengetahui bijaksana gunnya KenenaaKi yang 

. 0 ^ ^ ^ A ’''i ' "I ) » 1 

t UtjAJb u ' ■=> 

wa nuhan hadaina kullan waya'qOb(a) ishaqa 

dan Nuh Kami beri masing-masing danYa'kub Ishak 

petunjuk 

_ _ 

vs »*■ 

. IS 

lahu Wa wafiabrifi 1 

kepadanya dan Kami 1 

(Ibrahim) i^rikiin 

s' 9 **!' ' i ^ ' < \" .* * ' >. 

wa ayyuba wa sulaimana dawuda wa miq £urriyyatihi n 

dan Ayub dan Sulaiman Dawud dan dari s< 

keturunannya 

•n» 

ning qablu hftdalna 1 

abelumnya Kami b*N 1 

«Nn|uk 

'"Mj Jl <£j*r ciil JOj OJj—fcj 

muhsinln(a) najzil wa kazalika vvaharun(a) wa musa waydiwjlpri 

{84} orang-orang kami dan dan Harun dan Musa dan Yujuf 

yang berbuat baik membalas demikianlah 

minas-saiihln(a) kullum wa ilyas(a) wa ‘isa 

{85} termasuk orang-orang semuanya dan Ilyas dan Isa 

yang saleh 

wa yahya Wa 

dan Yahya dan 2akir[a 1 

- W js 

HUS && 'Sa^> 

faddalna wa kullaq wa iuta(n) wa yunusa wal yasa‘a Wa |9mi!tH \ 

Kami lebihkan dan masing-masing dan Luth dan Yunus dan llyasa' dan Ismai'l 

-- Vf 

’wajtabainahum walkhwanihim wa"±urriyatihim Wa min aba’ihim ,„ 'alal-'alatnin(a) 

dan Kami telah dan saudara-saudara dan keturunan dan diantara too) atas semesta alam 

memilih mereka mereka mereka bapak-bapak mereka 


yahdi 

Dia beri 
petunjuk 

1 i 

hudallahi 
petunjuk Allah 

dill 

Malika 

itulah 

A 

{87} 

mustaqTm(in) ila siratim 

yang lurus kepada jalan 

wa nj3da<rr&i>qm, ; 

dan Kami ban 
men?kB jjetunjitli 

rjf is 

kanu ma 

mereka apa 
yang 

‘anhum 
dari mereka 

> 

la habita 
niscaya 
sia-sialah 

m 

asyraku 
mereka mem- 
persekutukan 

“ u W 

wa lau min'ibadih(T) yasya’u 

dan dari hamba- Dia 

kalau hamba-Nya kehendaki 

n ~ 

S 4 H 

may 

(kepada) dengao- 
oranq yang 


99 


wan-nubuwwah(ta) wal hukma 
dan dan Hikmah 

kenabian 


kitaba 

Kitab 


atainahumul 

'S 

Eazma 

A vt ^ 

UlS^ikal 

o 

kami beri 
mereka 

orang-orang 

yang 

mereka 

itulah 

{88} 




yj'miflLrbtaJ' 

kerjakan 




biklifirin(a) biha laisu 

orang-orang ter- mereka 

yang mengingkari hadapnya bukan 

~ — i*r 


qaumal biha wakkalna fa qad 
kepada dengan- kami men- maka 
kaum nya yerahkan sungguh 


biha yaktur fa 'V j 
mereka kepadanya ingkar nriaka 

ini (kenabian) j!kjL 
























































































n 

Tk' m 


mrwur 


w 


* » * *\ l* >i| tM t* T I 4 s 1 i I > "£ \S S 

%<s*at <wi}y\ U VpB ^1 ?jj£ < 3 >- 4 ^ 1 ljjj^ Uj 

min c\zai 7 in\ ‘ala hacv/nrim on-rot^ill-^h. i m j=; «ki.-. :-i. '. i_:ut u _i >■ -1. _ 1 • , 


min syai'(in) 

sesuatupun 


'TTM II 


‘ala basyarim aqzalallahu ma qaIG iz qadrihT haqqa qadarullaha Wa ma 
kepada Allah tidak mereka ketika pengagungan- (yang) mereka meng- dan 

menurunkan berkata Nya semestinya agungkan Allah tidak 






I "l? i ji-T ® -Ml * ^ ** 

O ?ft #.U- JjM <>• JS 

I In rtfifij 1JU& hurlol nni-Qiii mr.oo I i.rx- ^ t ■ » 


I|n nasi 
bagi 
manusia 


iiTj££ ^ cjB <m 

—" — 1 — — ~ i - JE ’:asTra(n) wa tukhfuna .■■-■- - < 

banyakan dan kalian 
(isinya)sembunyikan 


wa hudal 
dan 

petunjuk 


nuraw 

cahaya 


musa 

Musa 


bibF f&’a 
dengan- datang 
nya 


lazi 

yang 


kitabal 

Kitab 

(Taurat) 


TT 


aqzalal man gud 

menurun- siapa kata- 

kan yanq kanlah 

1*1 


ta'lamu ma lam wa ‘ullimlum kaslra(n) wa tukhfuna tubdunaha qaratTsa taj'alunahu 

kalian apa yang padahal kalian kebanyakan dan kalian kalian perlihatkan pada lembaran- kalian 

(sebaqian)nya l embar an kertas menjadika nnya 

. y % > is vp 


ketahui 


tidak 


telah diajarkan 


lyikan 

%r 


O i#y» •S%\% 

_„ yal'abun(a) ffkhau^ihim \zarhum summa qulillahu ' wa la aba'ukum 


rnn yal'abun(a) 

191} mereka 

bermain-main 

ff 


T khau^ihim 1 zarhum summa qulillahu 

da lam kesesatan biarkanlah kemudian katakanlah 

mereka mereka Allah 


wa la aba'ukum 
dan tidak 
bapak-bapak kalian 


kalian 


~s ” M ^ "" 

" \,i\' /T-rvft ;( >'r-T * W i< 


wa II tuqzira lazT baina yadaihi musaddiqul 

dan agar kamu kitab-kitab yang yang 

member! peringatan diturunkan sebelumnya membenarkan 


mubarakum 

yang 

diberkahi 


aqzalnahu kitabun Wa haza 

Kami telah Kitab dan ini 

menurunkannya (Al-Quran) 


H oytit 

bihl yu’minuna bil akhirali 

kepada- mereka kepada akhirat 


<y*j (S }\ 

yu'minuna wal laztna haulaha v;a man ummal qura 

mereka dan orang-orang di sekelilingnya dan orang kepada penduduk 
beriman yang _ yang Ummul Qura (Mekkah) 


3^_beriman_ ^ b enman yang __ yang U mmul Qura (Mekkal 

. c >Ttl'T 9> " 

<£j&\ ^ 

■ataftfim (if)tara mimmanif ’azlamu Wa man vuhafizunfal ' snlatihim uu hi im 


'afafteht (if)tara mimmanif ’ azlamu Wa man 

atas Allah membuat dari orang lebih dan siapa 

buat yang_zalim yang 


yuhafizun(a) 

menjaga 


$alatihim 

shalat 


‘ala wa hum 
terhadap dan 
mereka 


w —- -■---■— - 

Jla c^J -rfi (3^ dl JU J1 

aa uqzilu qala wa mang syai’uw ilaihi yOha wa lam ilayya uhiya qala au kaziban 

akan aku berkata dan orang sesuatu kepada diwahyu- dan kepadaku telah dia atau kedustaan 

tu r u n ka n yang _ pun _ n ya kan tidaklah _ diwahyukan berkata 


. ^ “ «ar --—. , wn - 

lijl! £>\yJQ S JL 


maulJ ff gamaratil 

kematian dalam 

kesengsaraan 


orang-orang 
yang zalim 


iziz 

ketika 


tara wa lau 
kamu sekiranya 
lihat 


ar|zalallah(u) 
Allah 
turunkan 


ma 
a pa 
yanq 


misla 

seperti 


^ ^ i W H F “ v# -- 

P' 1^1 I^C sd &5 


al yauma 
pada hari 


aqfusakum 
nyawa kalian 


akhriju 

keluarkanlah 


aidThim 
tangan-tangan 
mereka 


basitu 
membentangkan 
(memukulkan) 


vyal mala’ikatu 
dan malaikat 


& <<M 

gairal haqqi ‘alallahi taquluna 1 kuntum bi ma hQni ‘a±ahal tnizauna 

tanpa hak 


taquluna \ kuntum bi ma huni 'a±abal tujzauna 

mengatakan kalian disebabkan yang (dengan) kalian dibalas 

menghinakan azab 


i 


furada 

sendiri-sendiri 


•* 

ji’tumuna 
kalian datang 
kepada kami 

w 


w*w 

JUJJ 

Wa laqad 
dan sungguh 


. \r * 

W 

{ 93 } 


ta5takbirun(a) 
kalian menyom- 
bongkan diri 


‘an ayatihi 
dari ayat-ayat-Nya 


•« 


Kva kuqtum 
dan kalian 


^=^> 4 ^ r»>dJj>- t Jjl jClli- LoT 

zuhurikum wara’a ' khawwalnakum ma wa taraktum marratiw awv/ala ' khalaqnakum ka ma 


.-VP - - *■ ^ 4 i» — = — . 

C"* L#j 

syuraka'(u) Tikum ahnahum 'za'amtum lamina l syufa'a’akumul 'ma'akum nara wa mn 

ekutu-sekutu di antara bahwa kalian orang-orang pemberl syafaat beserta Kami dan 

_ kalian _ mereka anggap _ yang kepada kalian kalian melihat tidak 


punggung 

kalian 


dibelakang Kami karuniakan apa 
kepada kalian yang 


dan kalian 
dnyyalkan 


awwala 'khalaqnakum ka ma 

pertama Kami ciptakan seperti 

kalian seba q aimana 


sekutu-sekutu 


nara wa msi 
Kami dan 

melihat tidak 


^9 Oyo^y l pJ== C£. J-v>J rtJSJaj Jlaj 

_ taz'umun(a) * kuntum ma ' 'anakum wa dalla ' bainakum* laaad 


„z'umun(a) 
t“4} sangka (sebagai 
sekutu Allah) 


i kuqtum 

kalian apa 
yang 



bainakum taqatta'a laqad 
di antara telah terputus sungguh 

kalian (semua pertalian) 

Mad-' ■ r„i*lf 

T^vtl^h 

MadtTWi# Mutnai.ll 



6. AL-AN'AM T 1 Iq JJfc. 

(Binatang Temak} j L 

91. Mereka tidak mengagungkan Allah 
sebagaimana mestinya ketika mereka 
berkata, "Allah tidak menurunkan sesua¬ 
tu pun kepada manusia" Katakanlah 
(Muhammad) "Siapakah yang menurun¬ 
kan Kitab (Taurat) yang dibawa Musa 
sebagai cahaya dan petunjuk bagi ma¬ 
nusia, kamu jadikan Kitab itu lembaran- 
lembaran kertas yang bercerai-berai, ka¬ 
mu memperlihatkan (sebagiannya) dan 
banyakyang kamu sembunyikan, padahal 
telah diajarkan kepadamu apa yang tidak 
diketahui, baik olehmu maupun oleh 
nenek moyangmu" Katakanlah, "Allah- 
lah (yang menurunkannya)," kemudian 
(setelah itu), biarkanlah mereka bermain- 
main dalam kesesatannya. 318 ) 

92. Dan ini (Al-Qur'an), Kitab yang telah 
Kami turunkan dengan penuh berkah; 
membenarkan kitab-kitab yang (di¬ 
turunkan) sebelumnya dan agar eng- 
kau memberi peringatan kepada 
(penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan 
orang-orang yang ada di sekitarnya. 
Orang-orang yang beriman kepada 
(kehidupan) akhirat tentu beriman 
kepadanya (Al-Qur'an), dan mereka selalu 
memelihara salatnya. 

KEBENARAN WAHYU, AKIBAT BER- 
BUAT DUSTA TERHADAP ALLAH DAN 
LARANGAN MEMAKI BERHALA 

93. Siapakah yang lebih zalim dari pada 
orang-orang yang mengada-adakan 
dusta terhadap Allah atau yang berkata, 
"Telah diwahyukan kepadaku," padahal 
tidak diwahyukan sesuatu pun kepada¬ 
nya, dan orang yang berkata, "Aku akan 
menurunkan seperti apa yang diturun¬ 
kan Allah" (Alangkah ngerinya) sekiranya 
engkau melihat pada waktu orang-orang 
zalim (berada) dalam kesakitan sakratul 
maut, sedang para malaikat memukul 
dengan tangannya, (sambil berkata), "Ke¬ 
luarkanlah nyawamu" pada hari ini kamu 
akan dibalas dengan azab yang sangat 
menghinakan, karena kamu mengatakan 
terhadap Allah (perkataan) yang tidak 
benar dan (karena) kamu menyombong- 
kan diri terhadap ayat-ayat-Nya. 

94. Dan kamu benar-benar datang sendiri- 
sendiri kepada Kami sebagaimana Kami 
ciptakan kamu pada mulanya, dan apa 
yang telah Kami karuniakan kepadamu, 
kamu tinggalkan di belakangmu (di 
dunia), Kami tidak melihat pemberi syafaat 
(pertolongan) besertamu yang kamu 
anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu 
(bagi Allah). Sungguh, telah terputuslah 
(semua pertalian) antara kamu dan telah 
lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu 
sangka (sebagai sekutu Allah). 

318) Sebagai sindiran kepada mereka seakan-akan 
mereka dipandang sebagai kanak-kanak yang belum 
berakal. 
























































Surah Ke - 6 


4 ff 140 j 6AL - AN ' AM 

(BinatangTernak) 

95. Sungguh, Allah menumbuhkan butir 
(padi-padian) dan biji (kurma). Dia menge- 
luarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup. 
Itulah (kekuasaan) Allah, maka mengapa 
kamu masih berpaling? 

96. Dia menyingsingkan pagi dan menja- 
dikan malam untuk beristirahat, dan (men- 
jadikan) matahari dan bulan untuk per- 
hitungan. Itulah ketetapan Allah Yang 
Mahaperkasa, Maha Mengetahui. 

97. Dan Dialah yang menjadikan bintang- 
bintang bagimu, agar kamu menjadikann- 
ya petunjuk dalam kegelapan di darat dan 
di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tan- 
da (kekuasaan Kami) kepada orang-orang 
yang mengetahui. 

98. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari 
diri yang satu (Adam), maka (bagimu) ada 
tern pat menetap dan tempat simpanan. 31 
Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda- 
tanda (kebesaran Kami) kepada orang- 
orang yang mengetahui. 

99. Dan Dialah yang menurunkan air dari 
langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 
segala macam tumbuh-tumbuhan, maka 
Kami keiuarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 
tanaman yang menghijau, Kami keiuarkan 
dari tanaman yang menghijau itu butir yang 
banyak; dan dari mayang kurma, mengurai 
tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun- 
kebun anggur, dan (Kami keiuarkan pula) 
zaitun dan delima yang serupa dan yang 
tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pa- 
da waktu berbuah, dan menjadi masak. 
Sungguh, pada yang demikian itu a da 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang- 
orang yang beriman. 

100. Dan mereka (orang-orang musyrik) 
menjadikan Jin itu sekutu-sekutu Allah, pada- 
hal Dia yang menciptakannya (jin-jin itu), dan 
mereka berbohong (dengan mengatakan), 
"Allah mempunyai anak laki-laki dan anak 
perempuan," tan pa (dasar) pengetahuan. 320 ^ 
Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari sifat-sifat 
yang mereka gambarkan. 

101. Dia (Allah) Pencipta langit dan bumi. 
Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai 
anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia 
menciptakan segala sesuatu; dan Dia me¬ 
ngetahui segala sesuatu. 

319) Di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa 
yang dimaksud "tempat menetap" ialah tulang sulbi 
bapak dan "tempat simpanan" ialah rahim ibu. Dan 
ada pula yang berpendapat bahwa tempat menetap 
ialah di atas bumi waktu manusia masih hidup dan 
tempat simpanan ialah di dalam bumi (kubur) waktu 
manusia telah mati. 

320) Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai 
anak seperti orang Yahudi mengatakan 'Uzair putra 
Allah, dan orang-orang musyrikin mengatakan 
malaikat anak-anak perempuan Allah. Mereka 
mengatakan demikian karena kebodohannya. 








wa mukhrijul minal mayyiti 

dan dari yang mati 

mengeluarkan 


hayya 

yang 

hidup 




yukhrijul 

Dia 

mengeluarkan 


wan nawa 
dan biji 
(kurma) 

ir 


habbi 
butir (padi- 
padian) 


faliqul 

menum¬ 

buhkan 


Innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


3 St vpi 

i§bah(i) Faliqul rgci tu’fakun(a) fa anna ±alikumullahu minal-hayy(i) mayyiij 

nani Dia kalian maka Hpmikianlah Hari vann I 

ber|; a jjng 


i§bah(i) Faliqul 

pagi Dia 

_ menyisinijkan 


fa anna 
maka 
men gap a 


£alikumullahu 
demikianlah 
Allah 

II 


minal-hayy(i) mayyu 

dari yang yang 

hi dui! _ mati 


< 2 $ i?Ci. J 1315 kj. £ 5 i 


taqdirul 

ketentuan 


zalika 

demikianlah 


husbana(n) 

untuk 

tierhitungan 


wal qamara 
dan bulan 


wasy syamsa 
dan matahari 


sakanaw 

untuk 

beristirahat 


wa ja'alal 

malam dan 


- w ---—-- men;adika - 

li tahtadu ' nujuma lakumun ja‘a!a lazi Wa huwal Q 'allm(i) "T 

aqar menuniuki bintanq- baqi menjadikan yanq Dan 19o} Maha Maha 


i tahtadu 
agar menunjuki 


nujuma 

bintang- 

bintang 


lakumun 

bag 


ja‘a!a 

menjadikan 


lazi 

yang 


Wa huwal 
Dan 
Dialah 


'allm(i) atfai 

Maha Maha 

Mengetahui kuasa 


n w—*—: : • • 

z&z & cavi ass % $\ 


yalamun(a) 

yang 

mengetahui 


li qaumiy 
kepada 
kaum 


dytiti 

ayat-ayat 


fa??alnal 
Kami telah 
menjelaskan 


qad 

sungguh 


wal-bahr(i) 
dan laut 


barri 

darat 


»» va . w v# , - 

1^41 C$jd\ 


fUuiumatil 

dalam dengarv 

kegelapan nya 


wa mustauda'(un) fa mustaqarruw wahidatiq min nafsiw ‘arr^yn 

dan tempat maka ada tempat yang satu dari diri menciptakan 

simpanan menetap _(y aitu Adam) kalian 


la±i 

yang 


3 


J -»l ^ _>AJ 33 Ji 


TT 


Wa huwal 

Dan {97} 
Dialah 


aqzala Ia27 Wa huwal 

menurunkan yang dan 

Dialah 


{98} 


yafqahOn(a) 

yang 

memahami 


li qaumiy 
bagi kaum 


ayati 

ayat-ayat 


fas$alnal qard 
Kami telah sungguh 

menjelaskan 

— mT -1 


ma'a(n) minas vimfi'i 

air dari langit 


> 9 

minhu 
dari nya 

t*i m 

Grpi 

fa akhrajna 
maka Kami 
keiuarkan 

m S' 

9 A 

kulli syai’in 

segala sesuatu 

nabata 

tumbuh- 

tumbuhan 

)> 

bihT 

dengan- 

M*W 

fa akhrajna 
maka Kami 
keiuarkan 

- MW 


fZ 


. Vi 



TIT 




mutarakiba(n) 
yang bersusun- 
susun 


min tal'iha 

dari 

mayannnva 

11 v« 

< z> 'k'Aw' I '•‘IT' 

musytabihaw war rummana waz zaituna '^min a'nabiw 

yang serupa dan delima dan zaitun dari anggur 


wa minan riakhli 
dan Kami keiuarkan 
dari jiohon kurma 


n 




VJ 



9 i-"- 

o\yi 

aaniyatuw qirr* T lnur)i 
(yang) 

men~ulai tangkaL 


"z \ , > -t & i< 

oi bj. 1 

■ft *stit^..rvi inr,=. wa yan'ih(T) asmara \ta il5 SamarihT un?urd wa gaira mutasyabih(it4 

dan ke- telah apabila kepada perhatikanlah dan tidak serupa 

natanqannva berbuah buahnya _£ 

i&m ra 

'v!>' Yi. ^ 


demikian itu 


_ V* 

wa khalaqahum jinna 

Dia menciptakan jin 
mereka 


(J— 

‘amm" 
dari af 
yan: - 

W 


‘ammS wa ta l §la 

dari apa dan Maha tinggi 
yang 


s' 

syurak5’al lillahi 

sekutu-sekutu bagi 

Allah 


subhanahu 
Maha Suci Dia 


Wa ja’alu 
dan mereka 
menjadikan 


{99} 


a r ^ 

bigairi 'ilm(in) 
tanpa ilmu 


IT 


yu’minun(a) 

yang 

beriman 


li qaumiy ta 

bagi sungguh ade 

kaum tand a-tanda ^ 


> 


% a 

waladuw lahu 
anak bagi-Nya 





o>\ 

yakunu 

anna 

ada 

bagaimana 



Cjo j! \yyi 

banTna lahu wa hharf#| 

anak ke- dan mereka 

laki-laki : adaNy a_berbohong^. 


\ deM 3 


wal-artf(i) 
dan bumi 


samawati 

langit 


BadT'us 

Pencipta 


{ 100 } 


ya?ifun(a) 
mereka sifatkan 


(& jA? J a) JJJ 

*** ,Ji- _,_u: i.. .it:__i-.. . ** .. _ .. ! .1 n.'i lieTT 


^ r r - . _ _ _ _ 

. 'altmtun) bi kulli syai’in wa huwa kulla syai’(in) wa khalaqa sahibah(tun) lahu takul 
{101} Maha dengan segala dan Dia segala sesuatu dan Dia isteri bagi-Nya ada dan 

Mengetahui sesuatu ciptakan 


tidak 






















































Surah Ke - 6 


JgzKe-7 




^ t \ 




y* iif3 C f^2>j 


.i> > 


*^r r ■■• 

kut!t syai in 
segala sesuatu 

— — w*w 


khaliqu 

Pencipta 


hu{wa) 

Dia 


m 

selain 


la ilaha 
tidakada 
tuhan 


rabbukum 

Tuhan 

kalian 


2alikumullahu 
demikian itulah 
Allah 


$ S~= 3 3 tiS* JfJp 3^3 O-L-c-U 


{ 102 } 


wakll(un) 

pemelihara 


syai’iw 

sesuatu 


\ kulii 
atas segala 


wa huwa 
dan Dia 


fa'buduh(u) 
maka sembahlah 
Dia 

¥*» 


—^ »-—-jr—v»y *.*-v*y ~ 

@ Jiyi! Art 'J6 


{103} khablr(u) 


Maha 

Mengetahui 


latlful 

Mahahalus 


wa huwal 
dan Dia 


absar(a) 

penglihatan 


yudrikul 

mencapai 


wa huwa 
dan Dia 


absaru 

penglihatan 


C a V-\i ' *1 ^ ^ . >T> * 

x ■ _ . _ r_ i; n u.»man wli* i-^kkiUnrvi h'ic'5 , in i I i m 


‘amiya wa man fa linafsih(T) absara fa man 
buta dan barang maka (manfaatnya) melihat maka barang 
siapa yang untukdirinya sendiri _ siapa yani 


mlr rabbikum 
dari Tuhan 
kalian 


basa’iru 1 ja'akum Qad 

bukti-bukti telah datang sungguh 
nyata.pada kalian 




nusarriful 
Kami me- 
ngulang-ulani| 


Wa kazalika 
dan demikian 
itu 


{104} 


bihafT?(in) 

penjaga 


Vi 


r 

‘alaikum ana wa ma fa ‘alaiha 

atas kalian aku dan maka (kerugiannya) 

(Muhammad) bukanlah untukdirinya sendiri 


-t'A ZZZ \?&i ^ 


> Ji 


{105} 


ya'lamun(a) 

yang 

mengetahui 


li qaumiy 
bagi kaum 


wa li nubayyinahu 
dan agar Kami 
menielaskannya 

wm 


darasta 
kamu telah 
m empelajari 


wa li yaqulu aySb 

dan agar ayat-ayat 

mereka berkata 

VM 




‘anil wa a‘rid 

dari dan berpaling- 
lah kamu 


hu(wa) ilia la ilaha mir rabbik(a) ilaika uhiya ma Ittabi 1 

Dia selain tidakada dariTuhanmu kepadamu diwahyukan apa ikutilah 

tuhan __ yang _ 


‘alaihim ja'alnaka 

atas Kami jadikan 


Uj U jij 0 


wa ma asyraku ma sya’allahu Wa lau 

dan mereka mem- tidaklah Allah dan 

tidak persekutukan _mencihendaki kajau 


{106} 


musyrikin(a) 

orang-orang 

musyrik 


<Jt%\ \P$j 3 f# 2( Uj 


lazTna 

sesembahan- 
sesembahan yang 

nr 


Wa la tasubbul 
dan janganlah 
kalian memaki-maki 


{107} 

«'# ¥•* 


biwakll(in) 

pemelihara 


‘alaihim 

atas 

mereka 


aqta 

kamu 


wa ma 
dan 

tidaklah 


bafi?a(n) 

penjaga 


hi) ^ 03 ^ 0 * oy^Jo 


zayyanna kazalika 
Kami demikianlah 

hiasi 


bigairi 'ilm(in) 
tanpa ilmu 


'adwam 
dengan me. 
lampaui batas 

H 


fa yasubbullaha 
maka mereka 
memaki-maki Allah 

««, 


miq duniliahi 
dari selain Allah 


yad‘Gna 

mereka 

sembah 


- VW -- TO - ) 1¥. 7, (I 


kanu bi ma fa yunabbi’uhum marji'uhum 
mereka dengan lalu Dia terangkan tempat kembali 
apa yang kepada mereka _ mer eka_ 


ila rabbihim 
kepada 
Tuhan mereka 


Summa 

kemudian 


‘arnalahum 

pekerjaan 


T>f 


%\ ^ 1Z- A 1^25 © ^ 

>1 * in'nfini im in in Wa nnsniTii] va malunfal 


li kulii umrnatin 
bagi 

setiau umat 


ayatul 

ayat 


ja’athum 

datang 


(mukii^j^cep^^mereka n^ a _- ---- -'-- 

(si m* i;vi ai 

annaha wra ma yusy'irukum ‘indallahi ayatu innamal qul biha la yu minunn* 

snabila bahwasanva dan apakah vana disisi Allah ayat-ayat sungguh kata- kepada- tentu mereka 




la ip 

sungguh 

jjka 


aimanihim jahda billahi Waaqsamu 

sumpah kesungguhan dengan dan mereka 

mereka ____ (nama) Allah bersum pah _ 


{108} 


va'malGn(a) 

kerjakan 


l££ annaha 

apabila bahwasanya 

mukjizat itu 


wa ma yusy'irukum 
dan apakah yang 
memberitahu kalian 


innamal 
sungguh 
hanyalah kanlah 




1 •* » 


biha la yu’minunna 
kepada- tentu mereka 

nya akan beriman 

- M ~ 


A < 


6 . AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


141 


lam ka ma 
tidak sebagai- 
mana 


l wa ab$arahum 
dan penglihatan 
mereka 



102. Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada 
tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, 
maka sembahlah Dia; Dialah Pemelihara 
segala sesuatu. 

103. Dia tidak dapat dicapai oleh peng¬ 
lihatan mata, sedang Dia dapat melihat 
segala penglihatan itu dan Dialah Yang 
Mahahalus, Mahateliti. 

104. Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah 
datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat 
(kebenaran itu), 321 ^ maka (manfaatnya) 
bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta 
(tidak melihat kebenaran itu), maka dialah 
yang rugi. Dan aku (Muhammad) bukanlah 
penjaga(mu). 

105. Dan demikianlah Kami menjelaskan 
berulang-ulang ayat-ayat Kami agar orang- 
orang musyrik mengatakan, "Engkau telah 
mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)." 
dan agar Kami menjelaskan Al-Qur'an itu 
kepada orang-orang yang mengetahui. 

106. Ikutilah apa yang telah diwahyukan 
Tuhanmu kepadamu (Muhammad); tidak 
ada tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari 
orang-orang musyrik, 

107. Dan sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya mereka tidak mempersekutukan 
(-Nya). Dan Kami tidak menjadikan engkau 
penjaga mereka; dan engkau bukan pula 
pemelihara mereka. 

108. Dan Janganlah kamu memaki sesem- 
bahan yang mereka sembah selain Allah, 
karena mereka nanti akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa dasar 
pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan 
setiap umat menganggap baik pekerjaan 
mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat 
kembali mereka, lalu Dia akan membe- 
ritahukan kepada mereka apa yang telah 
mereka kerjakan. 

109. Dan Mereka bersumpah dengan nama 
Allah dengan segala kesungguhan, bahwa 
jika datang suatu mukjizat kepada mereka, 
pastilah mereka akan beriman kepadanya. 
Katakanlah, "Mukjizat-mukjizat itu hanya 
ada pada sisi Allah." Dan tahukah kamu, 
bahwa apabila mukjizat (ayat-ayat) datang, 
mereka tidak juga akan beriman. 322} 

110. Dan (begitu pula) Kami memalingkan 
hati dan penglihatan mereka seperti per- 
tama kali mereka tidak beriman kepadanya 
(Al-Qur'an), dan Kami biarkan mereka bi- 
ngung dalam kesesatan. 


321) Siapa yang mengetahui kebenaran dan 
mengerjakan kebajikan, serta memperoleh petunjuk, 
maka dia telah mencapai puncak kebahagian. 

322) Orang musyrik bersumpah bahwa kalau datang 
dari Allah mukjizat mereka akan beriman, karena itu 
orang mukmin mengharap kepada nabi agar Allah 
menurunkan mukjizat yang dimaksud. Maka Allah 
menolak pengharapan orang-orang mukmin itu 
dengan ayat ini. 






























































Juz Ke - 8 


€ 71 6 . AL-AN'AM ML 

142 | (BinatangTernak) 


JUZ 8 


SIKAP KEPALA BATU KAUM MUSYRIK1N 
DAN SEKAP MEREKA TERHADAP KERA- 
SULAN MUHAMMAD SAW. 

111. Dan sekalipun Kami benar-benar 
menurunkan malaikat kepada mereka, 
dan orang yang telah mati berbicara 
dengan mereka dan Kami kumpulkan 
(pula) di hadapan mereka segala sesuatu 
(yang mereka inginkan), mereka tidak 
juga akan beriman, kecuali jika Allah 
menghendaki. Tapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui (arti kebenaran). 

112. Dan demikianlah untuk setiap 
nabi Kami menjadikan musuh, yang 
terdiri dari setan-setan manusia dan jin, 
sebagian mereka membisikkan kepada 
sebagian yang lain perkataan yang indah 
sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu 
menghendaki, niscaya mereka tidak akan 
melakukannya, maka biarkanlah mereka 
bersama apa (kebohongan) yang mereka 
ada-adakan. 

113. Dan agar hati kecil orang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat tertarik 
kepada bisikan itu, dan menyenanginya, 
dan agar mereka melakukan apa yang 
biasa mereka lakukan. 

114. Pantaskah aku mencari hakim selain 
Allah, padahal Dialah yang menurunkan 
Kitab (Al-Qur'an) kepadamu secara rinci? 
Orang-orang yang telah Kami beri Kitab 
mengetahui benar bahwa (Al-Qur'an) itu 
diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. 
Maka janganlah kamu termasuk orang- 
orang yang ragu. 

115. Dan telah sempurna firman Tuhan¬ 
mu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. 
Tidak ada yang dapat mengubah firman- 
Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. 

116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan 
orang di bumi ini, niscaya mereka akan 
menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang 
mereka ikuti hanya persangkaan belaka 
dan mereka hanyalah membuat kebo¬ 
hongan. 

117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 
lebih mengetahui siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui orang- 
orang yang mendapat petunjuk. 

118. Maka makanlah dari apa (daging 
hewan) yang (ketika disembelih) disebut 
nama Allah, jika kamu beriman kepada 
ayat-ayat-Nya. 



35 (ST % ® 


wa t^asyama mauta wa kallamahumul 
dan Kami orang-orang dan berbicara 
kumpulkan mati dengan mereka 

I* - ■** 1J ^ T 


maia’ikata ilaihimul nazzalna annana Wa lau 

para malaikat kepada menu- Kami dan se- 

mereka r unkan b en a r -benar ki ra nya 




■: 

wa la kin n a yasya’allahu 

akan Allah 

tetapi menghendak i 


ay ilia li yu’minu kanu ma qubulam 

jika kecuali akan beriman mereka tidak- berha- 

lah dapan 


kulla syai’ing ^ 
segala a tas 

sesuatu merel 


ij-Lt f*AA^=»l 


‘aduwwaq 

musuh 


likulli nabiyyin 
bagi tiap- 
tiap nabi 


ja'alna 

Kami 

jadikan 


Wa kazalika 
dan 

demikianlah 


{in} 


yajhalun(a) 
tidak 
mengetahui 


a-L.arahum 
kebanyafejijrt- 
■ mej-ekj ■ 


- ^ W —’—'—a 

zukhrufal ila ba'din ba'duhum yubi wal jinni insi qj 

dengan kepada sebagian sebagian membisikkan dan jin manusia 

keindahan 


ila ba'din 

kepada sebagian 
yang lain 


ba'duhum 

sebagian 

mereka 


---is -—— 

?juu Uj jij \jj^ JjaJI 


yaftarOn(a) wa ma fazarhum ma fa'aluhu rabbuka sya’a 

mereka ada- dan apa maka tinggalkan mereka tidak Tuhanmu meng- 

adakan yang mereka_melakukannya hendaki 


wa lau gurura(n) 

dan (sebagai) katd-Mi 

jika_tipu daya 


adakan yang mereka_ melakukannya hen daki jika_ tipu daya _ 

uA-Sj 

bil akhirati la yu’minuna lazTna af idatul llathi Wa litasga 

kepada tidak beriman orang-orang hati kepadanya dan supaya 1H 

akhirat 


lazTna 
orang-orang 
yani 


so SSS 


—/ . ww “ “— I 

mo hum lu/Cifl+srifl I ■ :. i >■ rrT-i i ifn ■ i 


Wa litasga 
dan supaya 
cenderunrj 


{113} 


Afagairallahi 
maka apakah 
selain Allah 


muqtarifOn(a) 
mereka kerjakan 


ma hum 
apa yang 
mereka 

mm 


wa liyaqtarifu 
dan supaya 
mereka kerjakan 

H 


wit kyaid&uhu . 
dan supyya irwrete 
| senangk | H 


&& p*X J3I M 


mufa$§ala(n) 

(secara) 

terperinci 


kitaba 

kitab 

(Al-Quran) 


ilaikumul 
kepada kalian 


aqzala 

menurun¬ 

kan 


lazT wa huwal hakamaw 
yang dan hakim 


rriertc*fi 


~s O ViV H T W % \ € 


bil haqqi mir rabblka munazzalum annahu ya'lamuna kitaba 

dengan dari Tuhanmu diturunkan bahwasa- mereka Kitab 

benar nya ia mengeta hui (Taurat& ln-il) 


SSIww* - - »» 


K 


atainahumul waltaSTrt* 

Kami memberikan danoran^- 

keriada mereka orao 

-19 


stdqaw 

dengan 

sebenarnya 


rabblka 

Tuhanmu 


kalimatu 

kalimat 


Wa tarn mat 
dan telah 
sempurna 


{114} 


minal-mumtarTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang ragu 


tM + * 

’J 

tala takutiHObfrO 

makiij.inganlah 

* .mu i mi'iijadi 

« W " 




a 

Wa iq 
dan 
jika 


ri i 'allm(u) 

1113) Maha 

Mengetahui 


samTuI wa huwas likalimatih(I) 
Maha dan Dia pada 

Mendengar _ kalimat-Nya 


la mubaddila 
tidak ada yang 
dapat mengubah 


wa 'adiitinl 
dan 
adil 


o\ —-5 Cr* 'jJ==^ tk* 

^ 'an cahTlillahfil vudiHilka fil ardi man aksara 


IV 

tidak- 

lah 


'an sabilillah(i) 
dari jalan Allah 


jib <j£JL>_ 


1* 


yudilluka 
niscaya mereka me- 
nvesatkan kamu 


fil ardi 
di bumi 


maq aksara 

orang kebanyakan 


huwa rabbaka Inna 

Dia Tuhanmu sesung- 

guhnva 


1 m 


bysjfc. f»Jb o\j V) 

iml/Un m*11^ hr im »*/o 111^7 


1 1 1 yakhru?un(a) ilia ’ hum wa in zarina ilia? V ftflaW 5ffS 

^ ™ mereka kecuali mereka dan prasangka melain- 


meTEka 


m 


- s — 1 - : - ^ - w ^ 

Jp\ o* (**3 

bil-muhtadln(a) 'a l lamu wa huwa 'an sabllih(I) yudillu may 

srkaHan nrann.nrann warm lohih Han dan jalan-Nya tpr<IP<:at SiSDS Lr J D«n _ 


niTl bil-muhtadJn(a) ' 'a l lamu wa huwa 

{117j terhadap orang-orang yang lebih dan 

mendapat petunjuk 


may 
siapa 

r ang men; 


m endapat petunjuk mengetah ui Dia __ yang ii T^ 

b\ £&> ^0 {La \j/& 

mu'minln(a) biayatihT \kuqtum ing 'alaihi (is)mullahi zukiras mimma 


■ WA * 

mu'mintn(a) biayatihT \kuqtum ing 'alaihi (is)mullahi 
ms} beriman kepada ayat- kalian jika atasnya nama Allah (ketika disem- dari apa 
ayat-Nya belih) disebut yang 

- - ---ivT 


maka 
Isk KaiW> 




































































< <>< ii>*i \C i»>.> y •ax 

Jy 3 ^ 4_aj ^Ui|>-uul J^-i u-j l_^L^=»b Sft ^JUj 

fassala waqad ‘alaihi (is)mullahi zukiras mimma ta’kulu alia 'Wa ma lakurr 

Dia telah dan atasnya nama Allah (ketika disem- dariapa kalian tidak dan mengapa 

belih) disebut yang 


fassala 
Dia telah 

menjelaskan sungguh 

■ - HP - 99 - 6 —“- yj - 

$4 Qf Sis *31 A\ 'fpi p 

laviirliEliina kasTral wn inna ilaihm maritnrirti im ilia ' ‘alaikum ma harrama 'lakiim 


ta’kulu 

kalian 

memakan 


J 

'Wa ma lakum 
dan mengapa 
kalian 


layu^illuna kasTral wa inna ilaih(i) matfturirtum ilia 

sungguh mereka keba- dan kepadanya apa yang kalian kecuali 

hendak menyesatkan nyakan sungguh (memakannya) terpaksa 


‘alaikum ma Iparrama 'lakum 

atas apa yang Dia kepada 

haramkan kalian 


“- ' 99 w - TO - 

0 pa Z 4% si p&i 

s 'a, bil-mu J tadTn(a) »a‘iamu huwa rabbaka inna bigairi'ilm(in) bi ahwa’ihim ^ 

terhadap orang-orang lebih Dia Tuhanmu sesung- dengan tanpa dengan hawa 

_ vrano melamp aui batas me ngetah ui nuhnya penuetahuan_ nafsu mereka 



O. 

innal 

sesung- 

guhnya 


i \3jij 


wa batinah(u) 
dan yang 
tersembunyi 

*•» 


ismi 

dosa 


zahiral 
yang tampak 


fA 3 4 QiJft ® X ^ 


yuzkaris lam mimma 

disebut tidak dari apa 

yang 


Wa la ta’kulu 
dan janganlah 
kalian memakan 


{ 120 } 


yaqtarifun(a) 

perbuat 


kanu 

mereka 




^ »> »>f 

layuhima 

mereka 

bisikkan 


■3&M J\j 

syayatTna wa innasy lafisq(un) 

setan dan sesung- benar-benar 

guhnya suatu kefasikan 


44J 


*1 

<<t\' 

<u\j 

wa innahu 
dan sungguh 
dia 


bima 
dengan 
apa yang 


Wa zarG 
dan tinggal- 
kanlah kalian 

1*1 

sayujzauna 
kelak akan 
diberi balasan 


^ ** 

‘alaihi 

atasnya 


(is)mullahi 
nama Allah 


'&P- eeh as Qi 

riusyrikun(a) ’innakum ’ ata'tumuhum wain li yujadilukum ila auliya'ihim 

aenar-benar sungguh kalian menuruti danjika agar mereka kepada kawan- 

kalian 

IB 


% 

XI on lannusyrikGn(a) 

benar-benar 
orang musyrik 


ata'tumuhum 
kalian menuruti 
mereka 


li yujadilukum 
agar mereka 
membantah kalian 


Ila auliya'ihim 
kepada kawan- 
kawan mereka 


'JJp 4J J u_ Aa (jo Cj*J I 

fin bihT yamsyT nuray lahu wa ja'alna fa ahyainShu maitaq kana Awamang 

di (tengah- dengan- dia berjalan cahaya baginya dan Kami lalu Kami mati dia dan apakah 

tengah)nya (Al-Quran)iadikan_hidupkan dia orang yang 




U? 1 


kazalika minha bi kharijim laisa ’ fizzulumati maSaiuhG kamam nasi 

demikianlah darinya keluar tidak bisa dalam kegelapan serupa seperti orang manusia 

(kesesatan)dengan dia_yang 


j&aJna 

Kami 

jadikan 




Wa kazalika 
dan demikianlah { 122 } 


/-N 




ya'malGn(a) 

kerjakan 


V** --- I 

bj 


wa mA 'i’ ll 

dan tidak di dalamnya 


liyarnkurG 
agar mereka me- 
lakukan tipu daya 


14 

mujrimfha 
para pendosanya 


kanu ma lil kafiffna zuyyina 

mereka apa bagi orang-orang dihiasi {dijadi- 

yang _ kafir _ kan indah) d 





**J 


«-&+£>■ bjJ bj 

* id’a}hnm u-irtAirnn/nl iifO mo Ki oofnoihim illo 


qaryatin fT kulli 

negeri pada 

tiap-tiap 


ja’athum 
datang kepada 
mereka 


Wa tea 
dan 
apabila 


{123} 


vasy'urGn(a) 

mereka 

menyadari 


wa ma 
dan 
tidak 


bi anfusihim 
kepada diri 
mereka 


ilia 

kecuali 


yamkuruna 
mereka me- 
lakukanr^ ^pu daya) 


-- V| ---- u - n - 

M ^i|>, > > p < l \l* i' ' ’J y\\C K*\ 


Allahu 

Allah 


rusulullah(i) 
kepada rasul- 
rasul Allah 

v<i 


utiya ma 

diberikan apa 

yang 


misla 

seperti 


nu’ta 

kami 

diberi 


hattS 

hingga 


cjjn 


> » 


nu mma 
kami 
beriman 

V>f 


lan qalu ayatung 

tidak mereka sebuah 

akan berkata ayat 


JL^a- 


ojramu 

berdosa 


lamina 

terhadap orang- 
oranq yang 


sayusi'bul 
akan menimpa 


risalatah(u) yaj'alu 

risalah-Nya Dia 

menjadikan 


> ** 


>< * 


jLol 

* a'lArnn 


natsu 1 alarnu 

di mana lebih 

menaetahui 


lj>S ^ jUti 



bima 
karena 
apa yang 


syadTdum 
yang keras 


wa ‘azabuq 
dan azab 


iridallahj 
di sisi Allah 


sagarun 

kehinaan 


idgAm 




O AlnA f Pi. I 1 * 


jj$$ 6. AL-AN'AM 

(SinatangTernak) 

119. Dan mengapa kamu tidak mau 
memakan dari apa (daging hewan) yang 
(ketika disembelih) disebut nama Allah, 
padahal Allah telah menjelaskan kepada- 
mu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, 
kecuali jika kamu dalam keadaan terpak¬ 
sa. Dan sungguh, banyakyang menyesat¬ 
kan orang dengan keinginannya tanpa 
dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih me- 
ngetahui orang-orang yang melampaui 
batas. 

120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat 
atau pun yang tersembunyi. Sungguh, 
orang-orang yang mengerjakan (perbu- 
atan) dosa kelak akan diberi balasan se- 
suai dengan apa yang mereka kerjakan. 

121. Dan janganlah kamu memakan 
dari apa (daging hewan) yang (ketika 
disembelih) tidak disebut nama Allah, 
perbuatan itu benar-benar suatu kefa¬ 
sikan. Sesungguhnya setan-setan akan 
membisikkan kepada kawan-kawannya 
agar mereka membantah kamu. Dan jika 
kamu menuruti mereka, tentu kamu telah 
menjadi orang musyrik. 


Asbabun Nuzul ayat 118-121 


Dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang datang 
menghadap Rasulullah Saw dan berkata, ”Ya 
Rasulullah, mengapa kita boleh makan yang kita 
sembelih dan dilarang makan yang dimatikan oleh 
Allah ?” Maka turunfah ayat im. (HR Abu Daud) 

122. Dan apakah orang yang sudah mati 
lalu Kami hidupkan dan Kami beri dia 
cahaya yang membuatnya dapat berja¬ 
lan di tengah-tengah orang banyak, 
sama dengan orang yang berada dalam 
kegelapan, sehingga dia tidak dapat ke 
luar dari sana? Demikianlah dijadikan te- 
rasa indah bagi orang-orang kafir terha¬ 
dap apa mereka kerjakan. 

123. Dan demikianlah pada setiap negeri 
Kami jadikan pembesar-pembesar yang 
jahat - agar melakukan tipu daya di 
negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri 
sendiri tanpa menyadarinya. 

124. Dan apabila datang suatu ayat kepa¬ 
da mereka, mereka berkata, "Kami tidak 
akan percaya (beriman) sebelum diberikan 
kepada kami seperti yang di berikan 
kepada rasul-rasul Allah" Allah lebih me- 
ngetahui di mana Dia menempatkan 
tugas kerasulan-Nya. Orang-orang yang 
berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di 
sisi Allah dan azab yang keras karena tipu 
daya yang mereka lakukan. 


323) Menu rut sebagian mufasir, Akabira mujrimfha 
berarti ialah para penjahat besar. 


M ndcl Jdi’l z munf«ii^r 









































































144 


6. AL-AN'AM 
(BinatangTernak) 


125. Barangsiapa yang dikehendaki 
Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), 
Dia akan merribukakan dadanya un- 
tuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa 
yang dikehendaki-Nya menjadi sesat, 
Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, 
seakan-akan dia (sedang) mendaki ke 
langit. Demikianlah Allah menimpakan 
siksa kepada orang-orang yang tidak 
beriman. 

126. Dan inilah jalanTuhanmu yang lurus. 
Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) 
kepada orang-orang yang menerima 
peringatan. 

127. Bagi mereka (disediakan) tempat 
yang damai (surga) di sisi Tuhannya. Dan 
Dialah pelindung mereka karena amal 
kebajikan yang mereka kerjakan. 

128. Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia 
mengumpulkan mereka semua (dan Allah 
berfirman), "Wahai golongan jin! Kamu 
telah banyak (menyesatkan) manusia." 
Dan kawan-kawan mereka dari golongan 
manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah 
saling mendapatkan kesenangan 11 dan 
sekarang waktu yang telah Engkau tentu- 
kan buat kami telah datang." Allah ber¬ 
firman, "Nerakalah tempat kamu selama- 
lamanya, kecuali jika Allah menghendaki 
lain" Sungguh, Tuhanmu Mahabijaksana, 
Maha Mengetahui. 

129. Dan demikianlah Kami jadikan seba- 
gian orang-orang zalim berteman dengan 
sesamanya, sesuai dengan apa yang me 
reka kerjakan. 

DERAJAT SESEORANG SE1MBANG DE¬ 
NGAN AMALNYA 

130. Wahai golongan jin dan manusia! 
Bukankah sudah datang kepadamu ra 
sul-rasul dari kalanganmu sendiri, me 
reka menyampaikan ayat-ayat-Ku kepa 
damu dan memperingatkanmu tentang 
pertemuan pada hari ini? Mereka men- 
jawab, "(Ya), kami menjadi saksi atas diri 
kami sendiri" Tetapi mereka tertipu oleh 
kehidupan dunia dan mereka telah men 
jadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa 
mereka adalah orang-orang kafir. 

131. Demikianlah (para rasul diutus) 
karena Tuhanmu tidak akan membinasa- 
kan suatu negeri secara zalim, sedang 
penduduknya dalam keadaan lengah 
(belum tahu). 

324) Jin (setan) telah berhasil memperdayakan 
manusia dan mengikuti bisikannya, serta menikmati 
berbagai kenikmatan duniawi. 




<jr* J o! o-*-* 

maw ^hi-kiwn sadrahu vasvrah yahdiyahQ ay yuridillahu Fam^ 


yurid wa may 
Dia meng- dan barang 
hendaki sia pa yang 


lil-islam(i) 
untuk Islam 


sadrahu 

dadanya 


yasyrah yahdiyahQ ay 

Dia memberi petunjuk untuk 
lapangkan kepadanya 

**■ 


yuridillahu 
Allah meng¬ 
hendaki 


hendaki s iapa ya^ _-- 1[*W ~~ — ^ 

csti- Jjis. Jig 

** - ■ - - yudillahu 


Famay 

maksbirsfig 




S s 9 \ 


igda rabbihim 
disisiTuhan 
mereka 


salami 

perdamaian 


>1^ 


darus 

rumah 

(surga) 


Lahum 

bagi 

mereka 


m OiLH 4 4A 

yazzakkarun(a) 

{126} yang menerima 
peringatan 


iiqaumiy 
bagi kaum 


ayati 

ayat-ayat 




jamfa(n) 

semuanya 




yahsyuruhum 
Dia mengumpulkan 
mereka 


f ‘0 

Wayauma 
dan pada \\i.ls 

hari 

H 


-— w 


ya J malun(a) 

kerjakan 



wa liyyuhum wa nwWN 
pelindung dan 

mereka Dia 


1WB „ „ ^ ~ \ \ 

js & 

auilya’uhum wa qala minal-iqs(i) (is)taksartum qadis jinni 

kawan-kawan dan dari manusia kalian telah banyak sungguh jin 

mereka 


^ ^ ) 

J 


* 


GL1 

ajalanal 
(pada) ajal 
kami 


wa qala 
dan 
berkata 

“W 


TV 


(is)taksartum 
kalian telah banyak 
(menyesatkan) 


bibj 

wa balagna 
dan kami 
telah sampai 


V kami telah samfiai va na lain kami _ kesenangan _kam]_- manui , l> . -4 

jshssl s a * »sr bsi x. JL 5 ■ 


> ^ 

■ 

ba'duna 
sebagian 
kami 


^ ^ ^ * i > v 9 ^ 


(is)tamta‘a 
telah mendapat 
kesenangan 


rabbanas 
Ya Tuhan 
kami 


yg mg sygjat 1 
wahai 

gntongan 1 

Wm 

is! 


inna sya'allah(u) 
sesung- Allah kehendaki 
guhnya 

to r 


m3 iifU 
apa kecuali 
yang 


ffha 
di da 
lamnya 


rCT7 , tin .1^ "It 1^ ' 



wakazalika 
dan demi¬ 
kianlah 


'allm(un) 

Maha 

Mengetahui 


hakTmun 

Maha- 

bijaksana 


s 

..sbbnkJi 

Tuhanmu 


aX ^itia {129} mfeka ^ 

pada kalian ’* 


alam 

apakah 

belum 


kanu 
mereka karen* 
apaM 

t* ( I 


tm - ■■ \ WlW a » » 

na’f wa vLinzirunakum ftv4tt ‘alaikum yaqussuna mingkum 

di antara 
kalian 


liqa’a 

pertemuan 


wa yunzirunakum 
dan memperingatkan 
kalian 


ayat-ayat-Ku 


‘alaikum 
atas kalian 


yaqussuna 

mereka 

menceritakan 


■ 

s-Jluff 

rasul-rasJ 


l\diidt 1 ___ __ ^ { ^ ^ — -— ~ 

(1j\\ "aji' MtcPj 4^'^ P&M 

dun-ya hayatud wa garrathumul ‘ala aqfusina syahidna qalu haza haTkaC 

dunia kehidupan dan telah menipu atas diri kami menjadi mereka in, har, 

mereka 1 , : hAfkata —- 



‘ala aqfusina 
atas diri 
kami 


{130} 


kafirln(a) 
orang-orang 
kafir 

H 


syahidna 
kami menjadi 
saksi 

I9~ 


qalu 

mereka 

berkata 


. _ . . kanu _ 1 _ wa svarMiJJ M 

mereka 


annahum 
bahwasa- 
nya mereka 


atS anfw&ihtrn 
atas diri mereka 


wa syahidfl 

dan mereka 
menjadi sakr 


^ ^ && 45 -JzM 

qafilun(a) wa ahluha bi zulmiw qura muhlikal rabbukd 

Han Hpnnan negeri-negeri membinasakan Tuhanmu karena tidaK 


.4 

Miifil 

Oum'i 


itluam 

iSIl-gssf 


r i,|n V '••- l 

| karena tidak* 
akan _ 

i'.'lii.frt Jwqxmvmf 

CVl n .i4l SI Call 


















































































































yasys 

Dia 

menghendaki 


2 ur-rahmah(ti) 
mempunyai rahmat 


& '#> © 

iah(ti) ganiyyu Wa rabbukal f 

""I-*■ Mahakayr - iisa* 


cro a tht - 

tr {S2i is j 

yasya'u mS mim ba‘dikum 

sebagai- Dia apa sesudah kalian 


Wa rabbukal 
danTuhanmu 
(wahai Muhammad) 


ya'malun(a) 

mereka 

kerjakan 


r> 




kffrna 
sebagai- 

mana_kehendaki 

iX 


mft 

apa 

J^L 



wa yastakhlif 
dan Dia 
menqaanti kan 


Inna 

sesung¬ 

guhnya 


{133} 


akharin(a) 
yang lain 


mig ^urriyyati 
dari keturunan 


W 


r==vs 

yuzhibkum 
Dia akan 

melenyapkan kalian__ 

«V 


> 

yS qaumi' 
wahai 
kaumku 


JS @ ^ 

Qul n ^a\ bimu ; jizTn{a) 

orang-orang 
yangdapat menolak 


kata- 

kanlah 



arisya’akum 
Dia menjadikan 
kalian 





la atiw 
pasti akan 
datang 


tu'adOna 
dijanjikan kepadamu 


ta'lamuna 

kalian 

mengetahui 

fa saufa 
maka kelak 
akan 

w&in 

zaiimun(a} 
orang-orang 
yang zalim 

la yuflihuz 
tidak akan 
beruntung 


J amil(un) 
orang yanc 
berbuat' 


Inol 

sungguh 

aku 




*al§ mak§natikum 
sesuai kemampuan 
kalian 


(i”)malQ 

berbuatlah 

kalian 


innahO dar{i) ‘aqibatud lahu takOnu man 

sungguh tempat tinggal kesudahan baginya ada siapa 

(di dunia) 


ji. 


wal an‘ami 
dan binatang 
ternak 

m 


minal barSi 
dari ladang 


iara’a 
Dia telah 
ciptakan 


li syuraka’ina wa h5z3 

untuk dan ini 

berhala-berhala kami 


bi za'mihim 
menurut anggapan 
mereka 


i 

.—' 
lillahi 
untuk 
Allah 

li 


inasiij 

n 

\i- 

tM 

(jSLj 

yang 

O 

mimma 
dari apa 
^anq 

lillahi 

bagi 

Allah 

Wa ja'alu 

dan mereka 
menadikan 

{135} 


lUbj -a l 


faqalu 

maka mereka 
berkata 


nasTb 2 q 

bagian 






ilallah(i) 
Kepada Allah 


faia ya$ilu 
Maka tidaksampai 


li syuraka’ihim 
untuk sekutu mereka 


kana 

ada 



fama 
maka apa 
yang 


A It A ' '>< 

'■*'-u - ^ 


2 


ila syuraka’ihim 
kepada berhala mereka 


yasilu 

sampai 


fahuwa lillahi 

maka bagi 

dia Allah 


kana 

ada 


£3 

wa ma 
dan apa 

L an 9 







Wa ka±Slika 
dan demikian itu 


/"N 

\r 

v*/ 

{136} 


-W§ 

t ;t2 


yahkumun(a) 
mereka tetapkan 






auladihim 
anak-anak mereka 


qatla 

membunuh 




minal musyrikina 
dari orang-orang musyrik 


» 


m§ 

apa 

yang 


sa a 
amat 
buruk 


li kaSTrim 
bagikebanyakan 


9 X 9 9 »| {9 J' T yS 4 S 


agama 

mereka 


‘aiaihim 

atas 

mereka 


wa liyaibisu 
dan untuk 
mencampurkan 


9 > 9 > 9> y 

liyurduhum 
untuk membinasakan 
mereka 


> \ 


& 

syuraka’uhum 
sekutu-sekutu mereka 


' svui 






ma 

tidak- 

lah 


sya’alfahu 
Allah menghendaki 


wa lau 
dan 
jika 



M 6. AL-AN'Am" I ~ Sl 
(B inatang Ternak) j | 

132. Dan masing-masing orang ada ting- 
katannya, (sesuai) dengan apa yang me¬ 
reka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah 
terhadap apa yang mereka kerjakan. 

133. Dan Tuhanmu Mahakaya, penuh 
rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan 
memusnahkan kamu dan setelah kamu 
(musnah) akan Dia ganti dengan yang Dia 
kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan 
kamu dari keturunan golongan lain. 

134. Sesungguhnya apa pun yang dijan¬ 
jikan kepadamu pasti datang dan kamu 
tidak mampu menolaknya. 

135. Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
kaumku! Berbuatlah menurut kedudukan- 
mu, akupun berbuat (demikian). Kelak 
kamu akan mengetahui, siapa yang akan 
memperoleh tempat (terbaik) di akhirat 
(nanti). Sesungguhnya orang-orang yang 
zalim itu tidak akan beruntung. 

PERATURAN-PERATURAN YANG DIBUAT 
OLEH KAUM MUSYRIKIN DAN BIMBINGAN 
ALLAH TERHADAP KAUM MUSLIMIN 

136. Dan mereka menyediakan sebagian 
hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk 
Allah sambil berkata menurut persang- 
kaan mereka, "Ini untuk Allah dan yang 
ini untuk berhala-berhala kami." Bagian 
yang untuk berhala-berhala mereka tidak 
akan sampai kepada Allah, dan bagian 
yang untuk Allah akan sampai kepada 
berhala-berhala mereka. 325 ) Sangat buruk 
ketetapan mereka itu. 

137. Dan demikianlah berhala-berhala 
mereka (setan) menjadikan terasa indah 
bagi banyak orang-orang musyrik mem¬ 
bunuh anak-anak mereka, untuk mem¬ 
binasakan mereka dan mengacaukan 
agama mereka sendiri. 326 ) Dan kalau Allah 
menghendaki, niscaya mereka tidak akan 
mengerjakannya. Biarkanlah mereka ber- 
sama apa (kebohongan) yang mereka 
ada-adakan. 


325} Diriwayatkan bahwa hasil tanaman dan hewan 
ternak yang mereka peruntukkan kepada Allah, 
mereka berikan kepada fakir miskin dan amal 
sosial bahkan kepada berhala. Sedangkan yang 
diperuntukkan bagi berhala-berhala, diberikan 
kepada penjaga-penjaga berhala tidak untuk fakir 
miskin atau amal sosial. Kebiasaan itu sangat dilaknat 
Allah. 

326} Sebagian orang Arab adalah penganut syariat 
Ibrahim. Nabi Ibrahim a.s. pernah diperintah Allah 
mengurbankan anaknya Ismail. Kemudian pemimpin- 
pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian 
berkurban itu, sehingga dapat menanamkan 
kepada pengikut-pengikutnya rasa memandang 
baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan 
mendekatkan diri kepada Allah, padahal alasan yang 
sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut 
ternoda. 























































146 


6. AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


138. Dan mereka berkata (menurut ang- 
gapan mereka), "Inilah hewan ternak dan 
hasil bumi yang dilarang, tidak boleh 
dimakan, kecuali oleh orang yang kami 
kehendaki." Dan ada pula hewan yang 
diharamkan (tidak boleh) ditunggangi, 
dan ada hewan ternak yang (ketika di- 
sembelih) boleh tidak menyebut nama 
Allah, itu sebagai kebohongan terhadap 
Allah. Kelak Allah akan membalas semua 
yang mereka ada-adakan. 

139. Dan mereka berkata (pula), "Apa 
yang ada di dalam perut hewan ternak ini 
khusus untuk kaum laki-laki kami, haram 
bagi istri-istri kami" Dan Jika yang dalam 
perut itu (dilahirkan) mati, maka semua 
boleh (memakannya). Kelak Allah akan 
membalas atas ketetapan mereka. Se- 
sungguhnya Allah Mahabijaksana, Maha 
Mengetahui. 

1 140. Sungguh rugi mereka yang membu- 
nuh anak-anaknya karena kebodohan 
tanpa pengetahuan, dan mengharamkan 
rezeki yang dikaruniakan Allah kepada 
mereka dengan semata-mata membuat- 
buat kebohongan terhadap Allah. Sung¬ 
guh, mereka telah sesat dan tidak men- 
dapat petunjuk. 

141. Dan Dialah yang menjadikan tanam- 
an-tanaman yang merambat dan yang 
tidak merambat, pohon kurma, tanaman 
yang beraneka ragam rasanya, zaitun 
dan delima yang serupa (bentuk dan 
warnanya) dan tidak serupa (rasanya). 
Makanlah buahnya apabila ia berbuah 
dan berikanlah haknya (zakatnya) pada 
waktu memetik hasilnya, tapi janganlah 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang ber¬ 
lebih-lebihan. 

142. Dan di antara hewan-hewan ternak 
itu ada yang dijadikan pengangkut beban 
dan ada (pula) yang untuk disembelih 
Makanlah rezeki yang diberikan Allah 
kepadamu,dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan. Sesungguhnya se 
tan itu musuh yang nyata bagimu. 


AL-QUR’AN TEXT MESSAGE 


Sumber Pengetahuan Tentang Batasan Surah 

Batasan surah Af-Qur'arvsejak dari pembukaan 
hingga penutupannya, diketahut dart petunjuk 
langsung dart Allah $wt fberstfat tawqtfi), 
bukan Hast! ijtihad manusia (tawffqi}, stapa pun 
orangnya. Para sahabat mengetahui adanya 
surah baru dengan berpatokan pada turunnya 
kalimat basmaiah (bismiliShirrahmanirrahlm), 
sebagatmana haf itu juga dijelaskan oleh Rasu- 
luiiah saw. ketika beltau membaea basmaiah itu 



r, * . >. r'4^ ” | Til rh-" 

_ 1 ori'ami iuu .. .kr. 


man illfr 
orang kecuali 

yang _ 


la yat'amuha 
tidak boleh 
memakannya 



hijrul 

yang 

terlarang 


an'amuw 

binatang 

ternak 


h§2:ihT 

ini 


Wa qflta 
Ban menth* 
berkau 


fGti PIS rts% m 

.L.n'im.i 7iihrimha hurrimat wa an'amun bi za'mihim natfliH 


la yaikurGnas 
(yang ketika) disembelih 
mereka boleh tidak meny ebut 


wa an'Smul 
dan binatang 


?uhuruha 
punggungnya 
(menunggang inya) 

iW — 


hurrimat wa an'amun bi za'mihim 

diharamkan dan binatang menurut anggapan K^rni 

ternak mereka kdnaifofrj 


—' . _ _ , 'aiathrn fifitira’an ’alaihaf 


kanu 

telah 

mereka 


bimS 
terhadap 
apa yang 


sayajzThim 
kelak Dia akan 
membalas mereka 


'alaih(i) 

atas-Nya 


(if)tira’an 

sebagai 

kebohongan 


‘alaihaf 

atasnya 


Ja 

nama Altai , 


fCssfi 

* an'Smi 


yakum 


ha±ihil ft butuni ma ^WaqfiiQ 

ada dalam perut 


ma 

apa 

yang 


Wa qSlu 
dan mereka 
berkata 


| VTA 

W 

{138} 




^ ^ ^ _ ""_ 1 — - —————-- - 

as 

1 . ■ ■ - ■ • — i.m /n, ih^wonn, in ^ 11711 If I ICIFIS 


wa iy 
dan jika 


‘ala azwajina 
kepada istri-istri kami 


wa muharramun 
dan diharamkan 


lizukurinS 
bagi laki-laki kami 


’ macfahnm ’ ‘"savaizThim syuraka’(u) nhl fahum 

b( 


innahu wasfahum 

sungguh atas ketetapan 
Dia mereka _ 

— — v# 

\ auladahum 
anak-anak 
mereka 


sayajzThim 
kelak Dia akan 
membalas mereka 





qataiu 

membunuh 



. _ ... __m3 wn harrsmil bi CSairi ‘ilmlw 


'alallah(i) {if)tirS’an 

atas Allah dengan mengada- 
adakan keboho ngan 


razaqahumullahuf 
Allah rezekikan 
pada mereka 


m3 

apa 

yang 


wa harramu 
dan mereka 
mengharamkan 


bi gairi ‘ilmiw 
tanpa ilmu 


ssfaham 

karena 

kebodohan 




■vj- - * ■** 

- •*? ^ £ _ _ s S' 

Uj IjLv? -u 

yang SS ^ {140} mendapS pSlfnjuk mereka "da£ merjtatelah 

- If —7 , If W 

X ^ ^ ii ^ ^ ^ ^ 4 X 1 1 ^ V L / 


waz zar’a wnn nakhla 

dantanam- dan pohon 

tanaman kurma 

a 

I** ." 


wa gaira ma'rusyatiw 
dan tidak merambat 


& , _ - . 
marusyatiw 

yang merambat 



us 

artsy** 

mtnum-’ 

bulikiiri 



>> > A \ & 

hjI'j 


ukuluhu 

rasanya 


mukhlaliffiri 
■iyany) bejinac.in^ 

macam _1 


W w Jj x x A 

ii rn 134 - ^ 

. . , . 1 .-. 


yauma 
pada hari 


haqqahu 

haknya 

(zakatnya) 



miq SamarihT 
dari buahnya 


kulu 

makanlah 

kalian 





\z-ar\a - ---- - - 

s3i “ 


musrifin(a) 
orang-orang yang 
melampaui batas 

nr* 


la yutiibbul 
tidak 
menyukai 


K \ w &=* 

ii e 1 1... n IziiIm urA 


•y 

^ mubin(un) 

{142} yang 
nyata 


mi mm3 
dari apa 
yang 

_ 


kulu 

makanlah 

kalian 


wa farsya(n) 
dan untuk 
disembelih 

«• 


wala tusrifu 
dan janganlah 
melampaui batas 


liamulataw 
(ada yang) 
untuk angku tan 


nuitasy&hihflPI 

5t;rupa 


ha? adlhj 

rnemiitikiya 


Wa minal an 1 flirt ' 
dan dari b^rang 
ternak 


uihTnhinl ‘aduwwum *iakum innahu syaitan(i) khufuwStisy 










































































































(i^)nain(i) ^ wa minal ma'zi^ (iS)naim 

dua dan dari kambing dua 

(sepasang) (sepasang) 

minad da’nis azwaj(in) Samaniyata 

dari domba yang delapan 

berpasangan (binatang) 

’alathi (isy)tamalat a 

atasnya yang 

mengandung 

mw mm 

> V 9 SS * ^ -a 

, \ cro. V 

mmasy urpayaini 

atau dua yang 

yang betina 

^ 4 S * $ v—' 9 > 

1 y\ ^ (3 

amil harrama azzakaraini qul 

atau yang Dia apakah dua kata- 

haramkan jantan kanlah 

d QuUVl |*Uj| 

M sadiqTn(a) kuqtum ing bi ‘iimin nabbi’uni ^urisayain(i) arhamul 

orang-orang kalian jika dengan terangkanlah dua betina rahim-rahim 

yang benar ilmu kepadaku 

s' Sz±akaraini qul 

apakah dua jantan kata- 

kanlah 

(is)nain(i) wa minal baqaris (is)naini Wa minal ibilis 

dua dan dari sapi dua dan (sepasang) 

(sepasang) dari unta 

unsayain(i) arhamul 

dua betina rahim-rahim 

9 yyy * 4 £ Tt T 'C ' 

‘alarhi (isy)tamalat ammasy uqsayaini amil harrama 

atasnya yang mengandung atau dua betina atau yang Dia 

yang haramkan 


E- .< > .J ,> A. 1 ^ 

IJL-4J 

bi haza wassakumullahu 




faman 

maka siapakah 
yang 


Si 


> 

»i.r: 


dengan ini 


Allah mewasiatkan 
pada kalian 


iz 

ketika 


syuhada’a 
menjadi saksi 


kuntum 
dahulu kalian 


am 

ataukah 


Jilin 34i fj£- ^ ^1 6 '. 

nasa II yudillan kazibal ‘alaliahi (if)tara r^Tmmanif azlamu 

tanpa manusia untuk dusta atas Allah mengadakan dari orann vann lebih 

me nyesatkan _ aan oran 9 V an 9 zaMm 

^ 3 3 % 

ISaiirfii Oi tl I : u = u^ \ 


la ajidu Qul 

aku tidak kata- 

mendapati kanlah 

0 


{144} 

IBP 


zalimTn(a) 
yang zalim 


qaumaz 

kaum 


;J3 si Vi Siil$ **11^ £}} ^ S a 


la yahdil 
tidak memberi 
petunjuk 


innaliaha 

sesungguhnya 


yakuna 

itu adalah 


ay 

jika 


m 

kecuali 


yat’amuhu 

memakannya 


»■» 


‘ala ta'imiy 
atas orang 
yang makan 


> 


rijsun 

kotor 


muharraman ilavya 
sesuatu yang kepa- 
diharamkan daku 

IT 


uhiya 

diwah- 

yukan 


« nrp ~ a - 

/-A? p ji C.^5 fiiS ji 

fa innahli [fhinvirin I lahnm .-ut maeffitian Hamam -tin 


ma 

apa di da- 
yang lam 


fa innahu 
maka sungguh 


khir|zirirt 

babi 


1 lahnm 
daging 


masfuhan 
yang mengalir 


damam 
darah atau 


maitatan 

bangkai 


fw w cv —- 

l£ I ^ 30i, u &A 


fa Inna wals ‘fldin 

maka dan tidak me- 

sungguh lampaui batas 


gaira bagiw 
tanpa sengaja 


(id)turra 

terpaksa 


famanid 
maka barang 
siapa yang 


bih(I) 

dengan- 

nya 


li gairillahi 
untuk selain 
Allah 


yang 

disembelih 


fisqan 
he wan 


^ * < S 


QT: 


Kami 

haramkan 


ijiii 

hAJtf 

Yahudi 




'alaihim 

atas 

mereka 


V_ j>- 

harramna 

Kami 

haramkan 

V# 


Wa ‘alal lazina 
dan kepada 
orang-orang 

wal ganami 
dan kambing 


• m 

045} 


O' & "v 

rahim(un) 

Maha 

Penyayang 


5 


gafurur 

Maha 

Pengampun 


rabbaka 

Tuhanmu 


wa minal baqari 
dan dari sapi 


, ~VM “ UP - 

u ji ji jix d vj. 


XL > 9 > 

zlzufur(in) 
yang punya 
kuku 


kulla 

segala 


ro&kh 

apa 

J[ang 


hawaya 
isi perut 


awil 

atau 


zuhuru huma 
(pada) punggung 
keduanya 


hamalat 

melekat 


rnd 

apa 

yang 


ilia 

kecuali 


syuhumahuma 

lemakdari 

kedua-duanya 


r- lasadiqun(a) 

\ I^TOj sungguh yang 


L» 1 j 

{146} 


> > ) V/ 


Jai mi 



flO 




% 


f 

M 


A 


m 


T 


fid 


i 

nB’l 

■K 



±alika bi'azm(in) (ikh)talata 

demikianlah dengan bercampur I jr 

tulang 

MnUil S-»IAh f 

WA)ib t 

i: hi j :[ ■ rt1 ■- 


< 


6. AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


147 



143. ada delapan hewan ternak yang 
berpasangan (empat pasang); sepasang 
domba dan sepasang kambing. Katakan- 
lah, "Apakah yang diharamkan Allah dua 
yang jantan atau dua yang betina atau 
yang ada dalam kandungan kedua beti- 
nanya? Terangkanlah kepadaku berdasar 
pengetahuan jika kamu orang yang benar" 


144. Dan dari unta sepasang dan dari 
sapi sepasang. Katakanlah, "Apakah yang 
diharamkan dua yang jantan atau dua 
yang betina, atau yang ada dalam kan¬ 
dungan kedua betinanya? Apakah kamu 
menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini 
bagimu? Siapakah yang lebih zalim dari 
pada orang-orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah untuk me¬ 
nyesatkan orang-orang tanpa pengeta¬ 
huan?" Sesungguhnya Allah tidak akan 
memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim. 

145. Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam 
apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu 
yang diharamkan memakannya bagi 
yang ingin memakannya, kecuali daging 
hewan yang mati (bangkai), darah yang 
mengalir, daging babi karena semua itu 
kotor atau hewan yang disembelih bukan 
atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa 
terpaksa bukan karena menginginkan 
dan tidak melebihi (batas darurat) maka 
sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 


146. Dan kepada orang-orang Yahudi, 
Kami haramkan semua (hewan) yang 
berkuku, 327 ) dan Kami haramkan kepada 
mereka lemak sapi dan domba, kecuali 
yang melekat di punggungnya, atau yang 
dalam isi perutnya, atau yang bercam¬ 
pur dengan tulang. Demikianlah Kami 
menghukum mereka karena kedurhaka- 
annya. Dan sungguh, Kami Mahabenar. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Jumlah Surah-Surah Al-Qur'an 

imam az-Zarkasyi mengatakan bahwa 
kita perlu mengetahu! bahwa menurut 
kesepakatan uiama dahulu dan sekarang, 
jumlah surah di dalam Al-Qur'an adalah 114 
surah, seperti terdapat di dalam mushaf 
Utsmani, diawali dengan surah al-Fatihah dan 
diakhiri dengan surah an-Nas. 

Sementara itu, Muphid berpendapat lain 
karena bisa saja jumlah surah Al-Qur'an itu 
dikatakan 113 surah. Alasannya, surah al-Anfat 
dan surah at-Taubah dianggap satu surah 
karena keduanya memiliki isi yang hampir sama 
dan karena tidak ada kalimat basmaiah di awal 
surah at-Taubah 


327) Yang dimaksud dengan hewan berkuku di sini 
ialah hewan-hewan yang jari-jarinya tidak terpisah 
antara yang satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, 
angsa, dan Iain-lain. Sebagian mufasir mengartikan 
dengan hewan yang berkuku satu seperti: kuda, 
keledai dan Iain-lain. 

















































































■Cl 48 


6.AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


147. Maka jika mereka mendustakan 
kamu, katakanlah, "Tuhanmu mempunyai 
rahmat yang luas, dan siksa-Nya kepada 
orang-orang yang berdosa tidak dapat 
dielakkan." 

148. Orang-orang musyrik akan berkata, 
Jika Allah menghendaki, tentu kami tidak 
akan mempersekutukan-Nya, begitu pu¬ 
la nenek moyang kami, dan kami tidak 
akan mengharamkan apa pun." Demikian 
pula orang-orang sebelum mereka yang 
telah mendustakan (para rasul) sampai 
mereka merasakan azab Kami. Katakanlah 
(Muhammad), "Apakah kamu mempunyai 
pengetahuan yang dapat kamu kemuka- 
kan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya 
persangkaan belaka, dan kamu hanya 
mengira." 

149. Katakanlah (Muhammad), "Alasan 
yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau 
Dia menghendaki, niscaya kamu semua 
mendapat petunjuk." 

150. Katakanlah (Muhammad), "Bawalah 
saksi-saksimu yang dapat membuktikan 
bahwa Allah mengharamkan ini." Jika 
mereka memberikan kesaksian, engkau 
jangan (ikut pula) memberikan kesaksian 
bersama mereka. Jangan engkau ikuti 
keinginan orang-orang yang mendusta¬ 
kan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat, dan mereka 
mempersekutukan Tuhan. 

151. Katakanlah (Muhammad), "Marilah 
aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan 
kepadamu. Jangan mempersekutukan- 
Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada 
ibu bapak, janganlah membunuh anak- 
anakmu karena miskin. Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu dan kepada 
mereka; janganlah kamu mendekati per- 
buatan keji, baik yang terlihat ataupun 
yang tersembunyi, janganlah kamu 
membunuh orang yang diharamkan Allah 
kecuali dengan alasan yang benar. ■ 
Demikianlah Dia memerintahkan kepada¬ 
mu agar kamu mengerti. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Salah saturahasia dibatik penamaan surah 
adalab bahwa keengganan bam lsral untuk 
taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, Musa 
a s., terjad. dengan bentuknya yang paling 
buruk ketika mereka dipermtahkan untuk 
menyembeith sapi betina. Jika seorang pemikir 
memerhatikan tema mi, yakm "Keengganan 
bam Israil untuk taat kepada Allah swt. dan 
RasubNya, Musa " pada setiap bagian surah, 
dia akan mendapatkannya ada dt setiap kisi-kisi 
surah tersebut. 



328) Yang dibenarkan oleh syariat seperti qi?a$, 
membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. 




min syai'(in) 
sesuatupun 


wala harramna 
dan kami tidak 
menuharamkan 


wala aba’una 
dan tidak bapak-bapak 
kami 

(•v w 




ba’sana 

siksaan 

Kami 


zaqu 

mereka 

merasakan 


sehingga 



| £ A\'M, $ 


'jg 


ka±±abal 

telah 

mendustakan 


kaiMka 

demikianlah 


IHaz tattabi'una 

kecuali kalian 

mengikuti 


- W - H 

, &'' >„> ?>< T " ■» , A. •' •> 


rrj lana 

tidaklah kepada 
kami 


fa tukhrijuhu 
maka kalian 
mengeluarkannya 


min ‘ilmirj 
dari ilmu 


ir|dakum 
di sisi kalian 


i i,' ~r- .7, w »-‘\ • i ^ 'Si'ii 

V). \ 

takhrusuni 
{148} kalian berdi 

Vf 


J- 






hal qul 
apakah kata¬ 
kanlah 

«: 


baligah(tu) 
yang jelas 


hujjatu! 

alasan 


faiillahil 
maka bagi 
Allah 

Tie 


Qul 

kata¬ 

kanlah 


ilia 

kecuali 


aqtum 

kalian 


wa in 
dan prasangfca 
tidaklah 

AM 


Ct Jul £< pbfc Ja W owrl > 

lazTna ’syuhada’akumul haiumma Oul ajma'in(a} lahadakum sya’a ftlaiJ 

orang-orang saksi-saksi bawalah kata- {149} semuanya past! Dia memberi Dia meng- maka 

van>i kalian kemari kanlah _ petun j uk kalian hendak i ji ka 

-«.f 3 -- -- r. - ** 

. y x t »> ' »• ^ \ s <L ^ 




.< ) 

IJLJb 




lahadakum 
pasti Dia memberi 
petun j uk kalian 

M 




fala tasyhad 
maka janganlah 
kamu men adi saksi 

syahidu faiq 

mereka maka 

memi'ersaksikan jika 

haza 

ini 

harrama 
teiah meng¬ 
haramkan 

annaliaha yasyhaduna 

bahwasa- mempersaksikan 

nva Allah 

wal la±Tna 
dan orang- 
orang y^ng 

LuL>L-> i pJo 
** > ^ 

bi ayatina kazzabu 

dengan ayat- mendustakan 

ayat Kami 

< 

lazina 

orang-orang 

yang 

«» 

dps 

ahwa’al 

hawa 

nafsu 

ip* 

wa la tattabi* 
dan janganlah 
kamu mengikuti 

ma'ahqiri 

mereka 

i»> 

Qul 

kata¬ 

kanlah 

<"N 

■k!>‘ 

{ISO] 

ya'diiun(a) 

mempersekutukan 

» * s 

bi rabbihim 
dengan Tuhan 
mereka 

F - 

wa hum 
dan 
mereka 

> 

bil akhirati 
kepada akhirat 

13 yu'mfafw- 
tidak beriman; 


»■£. * Zr Z' 'H' \' >. * < 

vt w ly'— 1 » 

. . 11 . — r . .nUUnl/nm k. .“1 \nrio -I ‘ 1 1 1 I !rl ■ 


bihi tusyriku alia 

dengan- kalian mem- bahwa 
Nya ^^sekutukan janganlah 


‘alaikum 
atas kalian 


rabbukum 
Tuhan kalian 


t» — r*» 


harrama ma au» 

telah rineng- apa aku 

haramkan yang bacakan kafan 


aw 

1 nniflHakiim wfliatantuin ihsanafnl wa bil walidaini 


auladakum 

anak-anak 

kalian 


IJiJl ■ == *-2 jj> 

_i - * ncirntm ibitm n^ihnil 


wa la taqtulu 
dan janganlah 
kalian membunuh 


ilisana(n) 

berbuatlah 

baik 


wa bil walidaini 
dan terhadap 
kedua orang tua 




lsiwfshisy L s 
perbuatan kejl 


wa la taqrabul 
dan janganlah 
kalian mendekati 

*• 


wa iyyahum 
dan kepada 
mereka 


narzuqukum 
memberi rezeki 


nahnu 

Kami 



i- i__ _Tohara Ifll 


lati 

yang 


nafsal 

jiwa 


wa la taqtulun 
dan janganlah 
kalian membunuh 

mw 


batan(a) 

tersembunyi 


wa ma 
dan apa 
yang 


minha 

darinya 


ta'qilun(a) la'allakum bihT ’ wassakum zalikum bil-haqq(i) . rwifmmis 

{151} menggunakan agar kalian dengan- Dia mewasJatkan demikian itu dengan hak kecuali 
akal nya kepada kalian 


.1 'C' 


Mu. klfiiirii 

I * 

|[» ^uritvAii 


|h» Qolctnlnh 


TT-i) Mi»UU » 





































































6. AL-AN'AM 
(Binatang Ternak) 


149 


I 


asyuddah(u) yabluga 


bii it^n 


hatta ansanu hjya 

dia~ sehingga lebih bdifc la denyati kecuali anakyatim 
sampai (cara) yang 

w*w 


Wa ?8 leqrauu 
Dan janganlah 
kalian mendeltal: 


4i UL2 JV#> 3%# £$ 


kecuali 


nafsan 

seseorang 


la nukallifu 
Kami tidak 
membebani 


bit-aist(i) 
dengan adil 


wal mizana 
dan timbangan 


kflila 

takaran 


wa auful 
dan 

penuhllah 


‘iXi j)f GU6 ^31 Tits 'Qlij 


wa bi'ahdillahi 
dan dengan janji 
Allah 


za qurba 
karib kerabat 


kana 

dia 


wa lau 
walaupun 


fa'dilu 
maka berlaku 
adillah kalian 


qultum 

kalian 

berkata 


wa iza 
dan 
apabila 


* 

{152} 


ft && 

tazakkarun(a) la'allakum bihi ' wassakum * zalikum 

ingat 


wusaha 
(sesuai) kesang- 
gupannya 


la'allakum 
agar kalian 


jli!' 

VubulJ 

jalan-jalan 


> < 


% 


bihi 

dengan- 

nya 

:«v 


wa? 9 akum 
Dia wasiatkan 
pada kalian 


zalikum 
demikian itu 


c>a,> Z\i * > 


wa la tattabi'us 
dan janganlah 
kalian mengikuti 


fattabi'uh(u) 

maka 

ikutilah (dia) 


a H 


mustaqimari 
yang lurus 


'-A* 



$ir§tT 

(adaiah) jalan-Ku 


Olj 

Wa anna 
dan 

sungguh 


’ la'allakum bihT * wassakum * ^Sliklim 'an cahTlihm ' hiknm fatafarran« 


igun 


la'allakum 
agar kalian 


bihT 

dengan- 

nya 


wa$$akum 
Dia wasiatkan 
pada kalian 


1 zalikum 
demikian 
itu 


'an sabTlihfl) 
dari jalan-Nya 


——-- - 


19 

X > 
- * 


bikum 

dengan 

kalian 


fatafarraqa 
maka ber- 
pecah belah 


‘alal la±T 
atas orang yang 


tamaman 
sebagai penyem- 
purna (nikmat Kami) 



krtitra 

Kitab 

(Taurat) 


mo&al 

(kepada) 

Musa 


§taina Summa 

Kami telah kemudian 

berikan 


f®P 

tattaqun(a) 
11 bertakwa 






la'allahum 
agar mereka 


4*i)J <£Xbj 

wa rahmatal wa hudaw 
dan rahmat dan petunjuk 


U ' 


/vLLl 


tikulli syai’iw 
bagi segala 
sesuatu 


wa tafsllal 
dan penjelasan 


- W ' ' '—-■ 

Uuy 


O-*^ 1 

ahsana 

berbuat 

baik 


fattabi'uhu mubdrakuq 

maka ikutilah yang 

ia diberkati 


aqzalnahu 
Kami 
menurunkannya 


kitabun 

Kitab 

(Al-Quran) 


Wa ha£a 
dan ini 


* * 
{154} 


^ ^ 4 4 

yu'minun(a) 


mereka 

beriman 


rabbihim 

Tuhan 

mereka 


kitab u uqzilal innamS laqUlLi 

Kitab diturunkan sungguh kalian agar 

__ hanyalah mengatakan (tidak) 

. If <r „ I^ ^5^*^ =• . x 


»r a 

o' 

Aq 

{155} 


ovv \y£\j 

urbamun(a) 'la'allakum wattaqu 


turbarnun(a) 

diberi 

rahmat 


wattaqu 
agar kalian dan bertakwalah 
kalian 


lagafilln(a) 
sungguh orang- 
orang yang lalai 


VJH 


'arj dirasatihim 
dari pelajaran 
mereka 


kunna 

kami 


wa ing 
dan 

sungguh 




ming qablina 
sebelum kami 


tar wr 


'ala tS’ifataini 
atas dua golongan 
(Yahudi & Nasrani) 


■?& rfiil Gd ii0 is Si $ 3l S 


minhum ahdi laKunnii 

dari lebih mendapat niscaya 
mereka petunjuk kami 

IV 


kitabu 

kitab 


^ s * A Jr? ** * 

o** (SXbj f* “ JJttS 

teman wa rahmah(tun) wa hudaw mir rabbikum bayyinatum ' ja’akum faqad 


‘alainal uqzila annS lau taqQIQ Au 
atas kami diturun- sungguh jikalau kalian atau (agar {156} 
kan kami mengatakan tidak) 

VM W*» 


maka sia- 
pakah 


dan 

petunjuk 


dariTuhan kalian 


bayyinatum 
keterangan 
yang nyata 


ja'akum faqad 

telah datang maka 

kepada kalian sungguh 


• Ml 9** s s s s 

laiTna sanajzil ‘anhd wa ?adafa 

orang-orang kelak Kami darinya dan berpaling 
yang_akan membalas 




bi ay§till§hi 
ayat-ayat Allah 


jj6 /> 


* 


kaiitaba rnimmanq azEpmu 

mendustakan dari orang lebih 

yang zalim 





C)j»j 


‘azabi sQ’al ‘an ayatina 

siksaan dengan seburuk dari ayat- 
buruk ayat Kami 


ya$difttn#i 

berpaling 


o BlqBln h 

MiddWjjih MinVr.^il 

hr M <i 1 4 diTi 



152. Dsn janganlah kamu mendekaii 
harta anak yatinx kecuali dengan cara yang 
lebih bermanfaat, sampai dia mencapai 
(usia) dewasa. Dan sempurnakanlah ta¬ 
karan dan timbangan dengan adil. Kami 
tidak membebani seseorang melainkan 
menurut kesanggupannya. Apabila kamu 
berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun 
dia kerabat (mu) dan penuhilah janji 
Allah. Demikianlah Dia memerintahkan 
kepadamu agar kamu ingat. 

153. Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang 
lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti 
jalan-jalan (yang lain) yang akan mence- 
rai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demi¬ 
kianlah Dia memerintahkan kepadamu 
agar kamu bertakwa. 

154. Kemudian Kami telah memberikan 
kepada Musa Kitab (Taurat) untuk menyem- 
purnakan (nikmat Kami) kepada orang 
yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan 
segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 
rahmat, agar mereka beriman akan adanya 
pertemuan dengan Tuhannya. 

155. Dan ini adaiah Kitab (Al-Qur'an) yang 
Kami turunkan dengan penuh berkah. 
Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu 
mendapat rahmat. 

156. (Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar 
kamu (tidak) mengatakan, "Kitab itu han- 
ya diturunkan kepada dua golongan 
sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan 
sungguh, kami tidak memperhatikan apa 
yang mereka baca," 

157. atau agar kamu (tidak) mengatakan, 
"Jikalau Kitab itu diturunkan kepada kami, 
tentulah kami lebih mendapat petunjuk 
daripada mereka." Sungguh, telah datang 
kepadamu penjelasan yang nyata, petun¬ 
juk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah 
yang lebih zalim daripada orang yang 
mendustakan ayat-ayat Allah dan berpa¬ 
ling daripadanya? Kelak, Kami akan 
memberi balasan kepada orang-orang 
yang berpaling dari ayat-ayat Kami de¬ 
ngan azab yang keras, karena mereka se- 
lalu berpaling. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Ada banyak surah yang hanya memiliki satu 
nama, tetapi terkadang ada satu surah yang 
memiliki lebih dari satu nama, di antaranya 
adaiah surah al-Baqarah. ia jufa diberi nama 
Fusthathu aFQur'cm karena keagungan dan 
keanggunannya. Al-Baqarah }uga diberi nama 
an-Nisa 'u aF'Uzhma, mengingat cakupannya 
terhadap hukum-hukum tentang wamta. 
Di antaranya juga adaiah surah al-Ma'ldah, 
nama tain dari surah itu adaiah al-'Uqud 
dan ai-Munqidzah. Contoh lairtnya adaiah 
surah at-Taubah, ia juga dfnamai dengan ah 
Bara'ahj al-Fadhihah, ahHafirah? ah'Adzab, ah 
Muqasyqtsyah, ahBuhuts, dan ahMub'atsirah. 






















































Juz Ke - 8 


Surah Ka-6 


4 


i -1 

A Al .AN'&M kSK- 




[H 

| 15° 

O. nL'HIM Hm 

(Binatang Ternak) fepT , 

% 




158. Yang mereka nanti-nantikan hanya- 
lah kedatangan malaikat kepada mereka, 
atau kedatangan Tuhanmu, atau seba- 
gian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari 
datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu 
tidak berguna lagi iman seseorang yang 
belum beriman sebelum itu, atau (belum) 
berusaha berbuat kebajikan dengan 
imannya itu. Katakanlah, "Tunggulah! Kami 
pun menunggu." 

159. Sesungguhnya orang-orang yang 
memecah belah agamanya dan mereka 
menjadi (terpecah) dalam golongan- 
golongan, sedikit pun bukan tanggung 
jawabmu (Muhammad) atas mereka. Se¬ 
sungguhnya urusan mereka (terserah) 
kepada Allah. Kemudian Dia akan membe- 
ritahukan kepada mereka apa yang telah 
mereka perbuat. 

160. Barangsiapa berbuat kebaikan 
mendapat balasan sepuluh kali lipat 
amalnya. Dan barang siapa berbuat keja 
hatan dibalas seimbang dengan kejahat 
annya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan 
(dizalimi). 

161. Katakanlah (Muhammad), "Sesung¬ 
guhnya Tuhanku telah memberiku petun- 
juk ke jalan yang lurus, agama yang benar, 
agama Ibrahim yang lurus. Dia (Ibrahim) 
tidak termasuk orang-orang musyrik." 

162. Katakanlah (Muhammad), "Sesung 
guhnya salatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan selu 
ruh alam, 

163. tidak ada sekutu bagi-Nya; dan de- 
mikianlah yang diperintahkan kepadaku 
dan aku adalah orang yang pertama-tama 
berserah diri (muslim)." 

164. Katakanlah (Muhammad), "Apakah 
(patut) aku mencari tuhan selain Allah, 
padahal DialahTuhan bagi segala sesuatu. 
Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya 
sendiri yang bertanggung jawab. Dan 
seseorang tidak akan memikul beban 
dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan 
mulah kamu kembali, dan akan diberi 
tahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu 
kamu perselisihkan." 

165. Dan Dialah yang menjadikan kamu 
sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia 
mengangkat (derajat) sebagian kamu di 
atas yang lain, untuk mengujimu atas 
(karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat 
memberi hukuman dan sungguh, Dia 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


A bi LjJji 


- wrM mw 

o& jt & & b ^ ji 

ra'tiva au rabbuka ya'tlya au mala'ikatu an ta'tiyahumul ilia yapzuruna Hal 

datanq atau Tuhanmu datang atau malaikat datang kepada kecuali mereka me- tldil** 

mereka nanti-nanti 

& 


yarizuruna Ha! 
mereka me- 


LLi Li W o** 

_ iSTonfa*,, rahhikfl flvati ba‘du va'tT Yauma rabbik(a) ayati ba'du 


nafsan Igyanfa'u rabbi ka ayati ba‘du ya’ti yauma rabbi k(a) ayati 

untuk tidak akan Tuhanmu ayat-ayat sebagian datang pada Tuhanmu ayat-ayat sebagUft 
seseoranq bermanfaat ____ hari 

——- '— - WW 1 _ 





(in)ta?iru qu!ir| khaira(n) 

tunggulah kata- kebaikan 
oleh kalian kanlah _ 


fnmaniha 

dalam 

keimanannya 


J' <J- 05 


kasabat au ming qablu 

ia mengusa- atau sebelumnya 

hakan 

, ¥» 


amanat 

beriman 


i 'J2 3 

takuri larn 
dia belum 


zJTZt, £3 b 05^ si 

lasta syiya‘al wa kSnQ ’dTnahum farraqu lamina Inrial r-icoi muntazirun(a) inns 

tidaklah berqolongan- dan agama memecah orang-orang sesungguh- VW orang-orang yang sungg 

kam u gdongan mereka _merek a belah y ang_ nya^^ __ kam,_ 

qJUJb \y£ k f M, pri 

vaf'alOn(a)** kanQ bima yunabbi’uhum summa ilallShi 1 amruhum InnamS ft syai’(in) minhurr 

vdi diuniaj urusan sungguh sedikitpun dari 

mereka 


yaf'alOn(a) 

kerjakan 


kanQ bima yunabbi’uhum summa ilallShi 

mereka dengan Dia terangkan kemu- kepada 

apa yang kepada mereka dian Allah 

VM " 


mereka hanyalah 




.. A* .* __ _isisus ‘.sum falahfi hil hasnnati iS’a 


bis sayyi’ati 
dengan 
keja hatan 


ja-a wa man amSaliha ‘asyru falahu bil hasanatf 
datanq dan barang kali lipatnya sepuluh maka l d( r n 9, an 

siapa yang_ _ _ baginya kebaikan 


jS'a Man r. tgi I 
datang ba/ang siapa \ ■ 

■yang 

Wf<F 


’r- “S h - .a, 1160 1 " a ‘*;5 3! £sL 

-- — W*f I w 




eriku petunjuk nyaaku kanlah _ _ -- _ • 

wa ma hamfafnl ’ ibrahlma millata qiyamam dlnang mustaqimtin) , l,a 

yang lurus 


minal kana wa ma hanifa(n) 

termasuk dia dan yang 

tidaklah lurus 


’ ibrahlma millata qiyamam dlnang 

bra him agama yang lurus (yaitu) 

agama 


wa mahyaya 
dan 

kehidupanku 


wa nusukT 
dan 

ibadahku 


- ^ 

Inna Oul 

sesung- kata- IIOIJ 

guhnya kanlah 


i)3 sjffitlm 
kepada jalan 




A aski ^ 3 S S - • 

!i™ wa ™ m§tT wama^aya s ^ku sesung- kaA (161) oran^lang 

kematianku 


musVftt ^P I 

orang-orang 

musyrik 


gAdi J® E6 ^ ^ ^ 0 V ^' s 


muslimln(a) awwalul wa ana umirtu wa bi Malika lahCu) 

orang yang pertama- dan saya aku di- dan demikian- bagi-Nya 

berserah din tama _ perintahkan lah 


La syarTka 
tidak ada 
sekutu 

M 


v > - - 

'alarmn(a) 

{162} semesta alam Tuhan 


_i= j._i _:i_ i ii- ... rahhn hiiuufl rahhaw abciT aqairallahi Qul ri£.o\ 


kullu 

tiap-tiap 


wa la taksibu 
dan tidaklah 
berbuat dosa 


kulli svai'(in) rabbu wa huwa rabbaw "abgT agairallahi Qul ,-gg} 
Tuhan padaha, tuhan ^ apakat, selain ^ ^3} 


UCiUUCiLUUJa _ __ _ ___— 

Ay. *'**£<' \ t ^ '"A •'f \' t r-11 vti yjb 

.._LL.:r A..L— t./sviratMw wa la taziru ‘alaihS JUS rupsM I 


marji'ukum 
tempat 
kembali kalian 


" IIS rabbikurn" Summa 'uWira wizrT waziTatuw walataziru 'alaiha 

kepada Tuhan kemu- orang dosa orang yang dan tidak (siksanya) untuk kecua 
M kalian dian lain b erdosa memikul beban dirinya send i r^ 0 


AS 0 oiS pt A AAA 


llivebtuwakum darajatil fauqa ba'din ^'b^lan W ?-?5?- a nnnau®*- 

kalian 


'iiyabhjwakum 
karena Dia hendak 
menguji kalian 


darajatil 

beberapa 

derajat 


fauqa ba'Qliq 
di atas sebagian 
yang lain 

w 


wa rafa‘£ 
dan Dia 
meninggikan 

— iir 


arfji 

di burn! 


Lhimfunl laaafQrur wa innahu ^'iqabi sarVul rabbaka inna atakum JJ® Halan 




: 


S*^9- 

^ ^ _ _ __ __ 

^^frahimfun) la"gafQrur wa innahQ ^'iqabi sarVul rabbaka inna . dalan 1 

{165} Maha Maha dan sung- siksaan (Nya) amat cepat Tuhanmu Dja ^ahbentan ^ 

Penyayang Pengampun guh Dia mm kepada Kalian y v* 



nwl 


- 






































































































7. Al - A'RAF 
(Tempat Tertinggi) 


151 



rahTm 

Maha Penyayang 


rah man ir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


n *•» «v ir 

9 ^ < »>? £ 1 f-" 

^ £>-*“ 


minhu harajum 
darinya kesempitan 


f7 sadrika 
di dadamu 


E. 

- w _ 

fala yakun ilaika uqzila Kitabun Alif lam mTm sad 

makajanganlah kepada- diturun- (inilah) Kitab {1} Alif Lam 

menjadi _mu_ kan (Al-Qur'an) Mim $ad 


0 5 0 js&s * 

Hlaikum uqzila ma lttabi‘u ... lil-mu'mininfa) wazikra bihT lituqzira 

kepada diturun- apa ikutilah *4/ bagi orang-orang dan sebagai dengan- supaya kamu 

kalian kan yang kalian yanq beriman pelaiaran nva Derinaatkan 


minln(a) 
bagi orang-orang 
yang beriman 


bihT lituqzira 
dan sebagai dengan- supaya kamu 

pelajaran _ nya peringatkan 


0 |j zvm -warn — mm -—— 

O < \'\fr -'.•>» fC-s*- 




tazakkarun(a) qalTlam ma auliya'(a) rnir| dunihi wa la tattabl'u nnir rabbikum 

{3} kalian mengambil sedikit sekali pemimpin- dari selain-Nya dan janganlah dari Tuhan 

pelajaran pemimpin kalian mengikuti kalian 

y* ~ — ~ " triiir 

0a» j\ 

'ilfinfal 'hum an havsitsm hn’ennsi fai5 , 'aha minn .-.ir ri-in 


ahlaknaha 
(yang) Kami 
binasakan dia 


ming qaryetin Wa kam 
negeri dan berapa 
(terdahulu) banyak 


qa'ilun(a) ’hum au bayatan ba’suna faja’aha 
beristirahat mereka atau pada waktu siksaan maka datang 
pada siang hari _ mal am hari Kami kepadanya 

"i a j&a a 0 

kunna inna anc aalu IHA hn’suna • iS’sshnm \-> Ha'wnhum bna Cams 


kunna inns ''ang qalu kft£ ba’suna’ 1 ja’ahum i± da'wahum 
kami sungguh mereka kecuali siksaan datang kepa- ketika keluhan 
_dahulu kami_berkata_ Kami da mereka mereka 

0 ^ 


wa lanas’alannal 
dan sungguh Kami 
akan menanyai 


ilaihim 

kepada 

mereka 


ursiia 

diutus 


? v ■ 

W 

{7} 


Falanas’alannal 
maka sungguh Kami 
akan menanyai 

W -- 


kana Fama 
ada maka {4} 
tidak 

/-N 

f 0 * 

\L/ 

zalirnJn(a) 
adalah orang- 
orang yang zalim 


*[< Jwv * 4c is O ^ »>ti 


ga'ibln(a) 
gaib (jauh) 




kunna wa ma bi llmiw ‘alaihim Faianaqussanna 
Kami dan dengan atas maka sungguh Kami akan {6} 

menceritakan 


tidaklah 


ilmu 


mereka 


mursalln(a) 
para rasui 


fa ula’ika humul mawazinuhu saquiat 1’amaq haqq(u) * yaurna’izinil Wal waznu 

maka mereka itulah timbangannya berat maka barang adalah benar pada hari dan 

_ siapa yang _ itu (akhirat) timbangan 


v# 




&J. &Si A^S ‘4# 


khasirii 

merugikan 


Lazina fa uiS’ikal mawazinuhu 

orang-orang maka mereka timbangannya 

yang 

~~V9 



/'"X < tf>Ti 

(J- 4 J 

Wa man muflihun(a) 

dan barang {8} orang-orang 

siapa yang yang beruntung 


_ _ _ yang itu __ siapa yang _ yang beruntung 

% 0 &.L ijr 

1 makkannakum Wa laqad yaziimun(a) bi ayatina kanu bima > aqfusahum 

Kami telah menem- dan berbuat terhadaD avat- mereka sebab diri mereka 


Kami telah menem- 
patkan kalian 


i laqad 
dan 

sungguh 


yaziimun(a) 

berbuat 

aniaya 


bi ayatina 
terhadap ayat- 
ayat Kami 


kanu 

mereka 


bima 
sebab 
apa yang 


1 aqfusahum 
diri mereka 
sendiri 


/'"'S A* 


^ 4C3 GE^j 

tasvkurun(a) aalllam ma ma'avisvfal Hha 'iakum wa ia'alns fil arrii ^ 


fim tasykurun(a) qalTlam ma 

kalian bersyukur sedikit sekali 


ma'ayisy(a) Hha 
penghidupan di dalam- 
nya 


bagi 

kalian 


>&p a i pjp 


bersujudlah 

kalian 


lit mala’ikatis 
kepada Malaikat 


11 ^ 


qulna Summa ‘ §awwarnakum 
Kami kemu- Kami bentuk 

katakan dian rupa kalian 

li . " “ W 


Y 

summa 

kemu- 

dian 


wa ja’alna fil ar^i 

dan Kami telah di bumi 

menciptakan kalian 


3 'j^i vi 


«*»— 

' khalaqnakum 
Kami telah menciptakan 
kalian 


Si 


L> 

Wa laqad 
dan 

sungguh 


minas-sajidln(a) 
termasuk orang-orang 
yang bersujud 


lam 

tidak 


jbNstal 

iblis 


ilia 

kecuali 



Ujilqulnh 


W$* 



MiUld /S'k 

** r.1nlt» HUti Tewdeti 
MfltfiJ WJjIbW k $% % £ 3 »I 


AL-A'RAF 

Makkiyyah 
Surah ke-7:206 ayai 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang. 

KEWAJIBAN MENGIKUTI WAHYU DAN 
AKIBAT MENENTANGNYA 

1 * Alif Lam Mlm Sad. 

2 . (Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu 
(Muhammad); maka janganlah engkau sesak 
dada karenanya, agar engkau member! 
peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi 
pelajaran bagi orang yang beriman. 

3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti 
selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali 
kamu mengambil pelajaran. 

4. Betapa banyak negeri yang telah Kami 
binasakan, siksaan Kami datang (menimpa 
penduduk)nya pada malam hari, atau pada 
saat mereka beristirahat pada siang hari. 

5. Maka ketika siksaan Kami datang menim¬ 
pa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya 
mengucap, "Sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang zalim." 

6. Maka pasti akan Kami tanyakan kepada 
umat yang telah mendapat seruan (dari 
rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para 
rasui, 

7. dan pasti akan Kami beritakan kepada 
mereka dengan ilmu (Kami) dan Kami tidak 
jauh (dari mereka). 

8. Timbangan pada hari itu (menjadi ukur- 
an) kebenaran. Maka siapa yang berat 
timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah 
orang yang beruntung, 

9. dan barangsiapa yang ringan timbangan 
(kebaikan)nya, maka mereka itulah orang 
yang telah merugikan dirinya sendiri, karena 
mereka mengingkari ayat-ayat Kami. 

10. Dan sungguh, Kami telah menempatkan 
kamu di bumi dan di sana Kami sediakan 
(sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) 
sedikit sekali kamu bersyukur. 

PERMUSUHAN DAN GODAAN SETAN TER¬ 
HADAP MANUSIA 

Penghargaan Allah swt. kepada Nabi Adam 
a.s. dan Keturunannya 

11. Dan sungguh, Kami telah menciptakan 
kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu, 
kemudian Kami berfirman kepada para ma¬ 
laikat "Bersujudlah kamu kepada Adam," ma¬ 
ka mereka pun sujud kecuali Iblis. la (Iblis) 
tidak termasuk mereka yang bersujud. 











































































JR~77I T 7 a| - a ' rAf “ fist, 

^ em P at Tertinggi) SHT 

12. (Allah) berfirman, "Apakah yang meng- 
halangimu (sehingga) kamu tidak bersujud 
(kepada Adam) ketika Aku menyuruhmu?" 
(Iblis) menjawab, "Aku lebih baik daripada 
dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan 
dia Engkau ciptakan dari tanah" 

13. (Allah) berfirman, "Maka turunlah kamu 
darinya (surga); karena kamu tidak sepatut- 
nya menyombongkan diri di dalamnya. 
Keluarlah! Sesungguhnya kamu termasuk 
makhlukyang hina." 

14. (Iblis) menjawab, "Berilah aku penang- 
guhan waktu, sampai hari mereka dibang- 
kitkan" 

15. (Allah) berfirman/'Benar, kamu termasuk 
yang diberi penangguhan waktu" 

16. (Iblis) menjawab, "Karena Engkau telah 
menyesatkan aku, pasti aku akan selalu 
menghalangi mereka dari jalan-Mu yang 
lurus, 

17. kemudian pasti aku akan mendatangi 
mereka dari depan, dari belakang, dari ka- 
nan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak 
akan mendapati kebanyakan mereka ber- 
syukur. 

18. (Allah) berfirman, "Keluarlah kamu dari 
sana (surga) dalam keadaan terhina dan 
terusir! Sesungguhnya barangsiapa yang di 
antara mereka ada yang mengikutimu, pasti 
akan Aku isi neraka Jahanam dengan kamu 
semua." 

19. Dan (Allah berfirman), "Wahai Adam! 
Tinggallah engkau bersama istrimu dalam 
surga dan makanlah a pa saja yang kamu 
berdua sukai. Tetapi janganlah kamu ber- 
dua dekati pohon yang satu ini. (Apabila 
didekati) kamu berdua termasuk orang- 
orang yang zalim" 

20. Kemudian setan membisikkan pikiran 
jahat kepada mereka agar menampakkan 
aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan 
(setan) berkata, "Tuhanmu hanya melarang 
kamu berdua mendekati pohon ini, agar 
kamu berdua tidak menjadi malaikat atau 
tidak menjadi orang yang kekal (dalam 
surga)" 

21. Dan dia (setan) bersumpah kepada ke- 
duanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar 
termasuk para penasihatmu," 

22. dia (setan) membujuk mereka dengan 
tipu daya. Ketika mereka mencicipi (buah) 
pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, 
maka mulailah mereka menutupinya dengan 
daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, 
"Bukankah Aku telah melarang kamu dari 
pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa 
sesungguhnya setan adalah musuh yang 
nyata bagi kamu berdua?" 


Surah Ke - 7 


V t_ 


g]w u 

m r nrtr w 

dari api 


^i' oT §* i ' 


Juz Ke - 8 


:= A b’iy. 




JlS buJ jl liUi* U 3VI 

ktialaqtaTt? mlnh(ui kbarrum ana qala amartuk(a) it tasjuda alia mana'aka Qa^ I 

Engkau cip- darinya lebih saya dia Aku perin- ketika kamu untuk mengha- apa Dia bw 

takan aku baik berkata tahkan kamu bersujud tidak langimu yanq firmer 

nr- 


EdiBkabbara an lata* yakunu fama minhS fahbit Qala Siyi mirj^n(in) wa 

kamu untuk bagi sepatutnya maka darinya maka Dia 1 • dari dan ] 

takabur kamu tidak (surga) turunlah berfirman tanah ciptakan dbi 

-Y*»- TVS mm ^ , Y* Y*Y - 

~ . x.'i, if + 


yuba£unta) lift ysLimi anzirnT Qala 

‘ -dia 


mereka 

dibangkitkan 


sampai 

hari 


n y*y 


beri tangguhlah 

saya berkata 


TVS 


minas-sagirln(a) 
termasuk orang- 
orang yang h ina 


p i'JP $£& 

[ahum la’aq'udanna agwaitanT fabima Qala minal-mun?arm(a) mnaka Qala f 

mereka sungguh saya Engkau hukum saya (seba- makadi- dia termasuk orang-orang sungguh Dia U4J 

akan halanqi qaimahlukyang)tersesat sebabkan berkata yang diberi tangguh kamu berfirman. 

- 02'Ii~Y» 


innaka fakhruj rjhiT 

sungguh maka di da- 
kamu keluarlah lamnva 

f« —- 


. r * m ^ 77-1 

ftz-bSgsot f \j§) 

mim h-aini aiHTViim in'cttivannahiim Aumma * mustaalm(a) sJrfllBksl 


wa min khalfihim 
dan dari 

belakang mereka 


mim baini aidThim la’atiyannahum Summa - , 

dari depan mereka sungguh akan saya kemu- 11 oj 
datangi mereka dian 


mustaqlm(a) 
yang lurus 
(kebenaran) 


siratakal 
Jalan Engkau 


3u ® pp pjJJJsS 

'ot'ior'ahi im In taiim 1 \ao ‘an cwama’ilihim W3 an aEmclnlhlnf 


> f 


Qalakh M 
Dia V n 
berfirman 

«w Y* 


syakirTn(a) 

bersyukur 


akSarahum 

kebanyakan 

mereka 


wa la tajidu 
dan Engkau 
tidak mendapati 


wa ‘arj syama’ilihim 
dan dari 
kiri mereka 


wa ‘an airr^nlhkn 
dan dari 
kanan merekA 


«W n YY IV JU Y‘Y H **• 

Iminakum ’iahannama la'amla'anna 'minhum tabi'aka laman mad-hura(n) maz'umam minha (uWiM.I 


'mingkum *jahannama la’amla’anna 'minhum tabi'aka laman 

dari Jahanam sungguh Aku dari mengikuti sungguh terbuang (dengan) 

kalian akan penuhi mereka kamu siapa yang tercela 


darinya keiuarlab 
kamu 


- - . I : “ M 

oil Qa; 


> * 

min hai§u fakula jannata 

dari mana maka makanlah di surga 
saja_kalian berdua 


wa zaujukal 
dan istri kamu 


aqta 

kamu 


V 


■"< * 

■ ■ 

maka membisikkan {19} termasuk orang-orang 
pikiran jahat yang zalim 


® SfeiJOS* 

Fawaswasa minaz-zalimln(a) 


(us)kun Wa ya adamus a)ma'Irv(a) 

tinggallah dan wahai {1 0 } semuanya 
_ Adam ___ . 

a sjOll >ii ipj p 

ha^ihisy v^a la taqrabS 5yi ! tutt^!| 

ini dan janganlah kalian katlari 
berdua mendekati kehendaW 


wr 


fatakuna syajarata 

maka kalian pohon 

berdua menjadi 


V‘Y 


365 u a ip a 


wa qala min sau’atihimS ‘anhuma wuriya ma lahuma li yubdiya 

dan dia dari aurat dari tertutup apa bagi untuk me- 

berkata keduanya keduanya_yang keduanya nampakkan 


W V# 


syaitanu mhufTTwy, 1 I 

setan keparia 

_ keduanya 


jt gz ip 3 %. && ls2j P4 c 

mkuna au malakaini takuna lUS syajarati an hazihisy rabbukuma nahakumS 'J', 

kafian atau dua kalian berdua agar kecuali pohon dari ini Tuhan melarang kalian tiaah 

menjadi malaikat menjadi tidak _ _ ka l' an _ ° erdua __! 

- O “ ^ 

hmirran latnma innT W3 nasamahumS minal kh0lldin(fll. 


nasihin(a) laminan lakuma innT Wa qasamahum^ 

{21} orang-orang yang sungguh kepada kalian sungguh dan dia bersumpah 12UJ 

memberi nasehat termasuk berdua_ saya kepada keduanya_ 


liiiS Cd is XPSl\ M es CiJ'i 


_ .. 


minal-khal I din(aJ. 

termasuk orang- 

orang yang kekal 


Y< 


wa tatiqii sau’atuhuma lahuma badat syajarata 

dan keduanya aurat bagi tampaklah pohon 

memufai keduanya keduanya 


jSqasy falammS bigurur(in) FadaUSbufril 
keduanya maka dengan maka dia mem- 
merasakan setelah tipu daya buiuk keduanya ^. 

T# 


■- vr --- *» \# “ 

jj\ Hjo = 


anhakumd a lam rabbuhuma 

lefah Aku cegah bukankah Tuhan 

kalian berdua keduanya 

iv 



wa nadShuma jannah(ti) 

dan memanggil surga 

keduanya 
- 


miw waraqil 
dari daun 


‘alaihima 

atas 

keduanya 


menutupi 


® UT& S3 % iZto cap* 


T mubln(un) ‘aduwwum lakumi syaitSna 

(22) yang (adalah) bagi kalian setan 

nyata musuh berdua 


innasy lakumS wa aqul syajarati 

sesung- kepada kalian dan Aku pohon 
guhnya berdua katakan 


hp Eilkumasy 
dari itu 


lagilm 



Quid a I fill 


Mndd Ja'lr 

"* ffljdil $(loh 

jM-icJii Mu 

vm L. i«i 

Mi/W 


















































































Surah Ke - 7 


JuzKe-8 


V 


\ or 


A Lij IjJj 


✓ I "+"m£' (’'{• • *- 7 : i" f" T'/tY I*''#*' «/m» jy 

,>2 U^ajo oij b£U» Uj>j ali p 

mmal ianakOnanna wa tarhamnfl Lagllrtana ha/n wa II zafanrtnA rabbana Gala XN 

termasuk sungguh kami danSngkau Engkau meng- tidak dan diri kami kami telah YaTuhan keduanya ” 

^ an menja di rahmati kam i ampuna kami _ ;ika sendin m enganiaya kami berkata 

a £ j& ^ g^t 36 © 

HI UI 9 l^him li kn^ln krtU.ll/i.ni lik\k:k‘. I^Sl.L ™ 111 i \ 


Hi wa lakum 'aduww(un) li ba'din ba'dukum 

di dan bagi (adalah) bagi sebagian sebagian 
kalian musuh yang lain kalian 


(ih)bi£u 

turunlah 

kalian 


Qdlah 
Dia l«f 
berfirman 


t£o 'tig- & 36 m iteJi |£5 


- 4 


wa fTha 
dan di 
dalamnya 


tahyauna 

kalian 

hidup 



khastrin(a) 
orang-orang 
yang roerugi 


s > i 

tit •* tm 


UfJ 


VI 


fTha Gala 

di da- Dia {24} 

lamnya berfirman 


ila hln(in) wa mata'un mustaqarruw 
sampai waktu dan tempat 

yang ditentukan kesenangan menetap 


ardi 

bumi 


UiU, yA±t> Jj>l J3 fo Te p 

libflsay Mam aqzalnS qad Sdama Y3 ban! tukhrajun(a) wa mirths tamutOna ^ 

pakaian atas telah Kami sung- Adam wahai l«J kalian di- dan darinva kalian mati 

kalian 


arizalna qad adama YS ban! 
telah Kami sung- Adam wahai 

turunkan guh anak 

M 


tukhrajun(a) 
kalian di- 
keluarkan 


wa minha tamutOna 

dan darinya kalian mati 


%■ ti$ <s$\ J.& i %5 &\p i/J. 

zalika khair(un} zalika taqwa wa libasut warlsya(n) sau’atikum yuwarT 

demikian lebih itu takwa dan dan aurat kalian (vana) 

itu 

T¥ 


khair(un} 

lebih 

baik 


■-- VM --— 

.a, g y v < s*\ 7* v \ ^ ’>^"5^ ii , >. * 

<S==^~£*>y fol <J£-Z ^ OjjSJo ^^1*] iOilc^lod 

la yaftinannakumusy adama Ya ban? yazzakkarun{a) ia'allahum min SyatillShi 

jangan sampai Adam wahai ingat supaya adalah bagian dari tanda- 

menipu kalian anak _ _ mereka tanda kekuasaan Allah 

libasahuma ‘anhuma minal iannati ’abawaikum akhraia kama ftsnu 


libasahuma 

pakaian 

keduanya 


‘anhuma 
dari 
keduanya 


akhraja kama 

ia menge- sebagai- 

luarkan mana 


fsrfltinahiim min hni^n n^KTIi ihn hmi/n * im __< » 




\ & s' 


'l§ taraunahum 
kalian tidakdapat 
melihat mereka 


wa qabTiuhu huwa 

dan go- dia 

longannya 


yarakum innahu sau'atihima li yuriyahuma 
melihat sesung- aurat untukmemperlihatkan 

kalian guhnya dia keduanya kepada keduanya 

v* 


~ top : (« 

lib -3 m sum az si 


fa’alu Wa iza 
mereka dan 

melakukan apabila 

W - 


{27} 


layu’minun(a} 
tiaak beriman 




lillazma auliya’a 
bagi orang- sebagai pemim- 
orangyang pin-pemimpin _ 

ra r~K * — 


syaya|ina 

setan-setan 


siicSi $ ip -ii'j Sib' !?6 

innallaha qul biha amaran§ waliahu aba'an§ ‘alaiha wajadna qalu fahisyatang 

sesungguhnya kata- dengan- menyuruh dan bapak-bapak atasnya kami mereka perbuatan 

Allah kanlah nya _ kami Adah kami dapati berkata keji 


w 

s » X s 


ja'alnasy inna 
jadikan sungguh 
Kami 


» © 3'P tSibii PA 


kata- (28} 
kanlah 


la ta'lamunfa) 
kalian tidak 
mengetahui 


ma 

apa 

yang 


'aialiahi 

terhadap 

Allah 


ataquluna 
mengapa kalian 
katakan 


bil-fahsya’O) 
perbuatan keji 


la ya’muru 
tidak 

menyuruh 


(3 — -~kv - w 

. ’ ^ *J/* > i»> »rt'frt- ^ i * -Ti 07 

<^ S=>X * C Z 'jr^VJ tP ^-*1 

L lllll uro nnTmri kil -rvU ..... • . ■■9 


masjidiw 

masjid 


iqda kulli 
disetiap 


wujOhakum 
wajah kalian 


wa aqtmu 
dan luruskan 


bil-qist(i) 

berbuat 

keadilan 


rabbi a mars 

Tuhanku menyuruh 


iU li “^jII 4) .je. 


FarTqan 

segolongan 


{29} 


ta'uduri(a) bada’akum kama 

kalian akan Dia memulai sebagai- 

dikembalikan ciptaan kalian mana 

w 


dtn(a) lahud mukhiisTna wad'uhu 

agama kepa- dengan dan berdoalah 

da-Nya mengikhlaskan pada-Nya 


ciUlll bSi *%±& PP P 475 tsii 




(it)takhazusy innahumut 
menjadikan sesungguhnya 
mereka 


haqqa wa farlqan hada 
pasti dan sego- Dia beri 

longan petunjuk 

«* 



7. AI- A'RAF , 9tk- 

(Tempat Tertinggi) 

23, Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, 
kami telah menzalimi diri kami sendiri. 
Jika Engkau tidak mengampuni kami dan 
memberi rahmat kepada kami, niscaya kami 
termasuk orang-orang yang rugi" 

24, (Allah) berfirman" Turunlah kamu! Ka- 
mu akan saling bermusuhan satu sama lain. 
Bumi adalah tempat kediaman dan kese- 
nanganmu sampai waktu yang telah diten¬ 
tukan" 

25, (Allah) berfirman, "Di sana kamu hidup, 
di sana kamu mati, dan dari sana (pula) 
kamu akan dibangkitkan" 

Peringatan Allah terhadap Godaart Setan 

26, Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya 
Kami telah menyediakan pakaian untuk 
menutupi auratmu dan untuk perhiasan 
bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang 
lebih baik. Demikianlah sebagian tanda- 
tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan 
mereka ingat. 

27, Wahai anak cucu Adam! Janganlah sam¬ 
pai kamu tertipu oleh setan sebagaimana 
halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu 
bapakmu dari surga, dengan menanggalkan 
pakaian keduanya untuk memperlihatkan 
aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan 
pengikutnya dapat melihat kamu dari su- 
atu tempat yang kamu tidak bisa melihat 
mereka. Sesungguhnya Kami telah menja¬ 
dikan setan-setan itu pemimpin bagi orang- 
orang yang tidak beriman. 

26. Dan apabila mereka melakukan perbu¬ 
atan keji, mereka berkata, "Kami menda- 
pati nenek moyang kami melakukan yang 
demikian, dan Allah menyuruh kami me- 
ngerjakannya." Kata kanlah, "Sesungguhnya 
Allah tidak pernah menyuruh berbuat 
keji. ' Mengapa kamu membicarakan ten- 
tang Allah apa yang tidak kamu ketahui?" 

29. Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku ber- 
laku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada 
Allah) pada setiap salat, dan sembahlah 
Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata- 
mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikem- 
balikan kepadanya sebagaimana kamu di- 
ciptakannya semula. 

30. Sebagian diberi-Nya petunjuk dan seba¬ 
gian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka 
menjadikan setan-setan sebagai pelindung 
selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka 
mendapat petunjuk. 


329} Seperti syirik, tawaf bertelanjang di sekeliling 
Ka'bah dan sebagainya. 





































































Adab Berpakaian, Makan dan Minum 

31. Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakai- 
anmu yang bagus pada setiap (memasuki) 
masjid, makan dan minumlah,tetapijangan 
berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang berlebih-lebihan. 

32. Katakanlah (Muhammad), "Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dari Allah 
yang telah disediakan untuk hamba-ham- 
ba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Kata¬ 
kanlah, "Semua itu untuk orang-orang 
yang beriman dalam kehidupan dunia, 
dan khusus (untuk mereka saja) pada hari 
Kiamat Demikianlah Kami menjelaskan 
ayat-ayat itu untuk orang-orang yang 
mengetahui. 


Asbabun Nuzul ayat 31-32 


Dari Ibnu Abbas bahwa pada zaman Jahiliyah ada 
seorang wanita yang thawaf di Baitullah deagan 
telanjang bulat dan hanya berceiana dalam secank 
fcam. Ia bertenak dengan mengatakan, ’“Pada han 
mi aku halalkan sebagaian atau seluruhnya keeuali 
yang kututupi ini “ Maka turunlah ayat ini. (HR 
Muslim) 

33. Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku 
hanya mengharamkan segala perbuatan 
keji yang terlihat dan yang tersembunyi, 
perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa 
alasan yang benar, dan (mengharamkan) 
kamu mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan 
alasan untuk itu, dan (mengharamkan) 
kamu membicarakan tentang Allah apa 
yang tidak kamu ketahui." 

Pengutusan Para Rasul serta Akibat Peneri- 
maan dan Penolakan Kerasulan 

34. Dan setiap umat mempunyai ajal (ba- 
tas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka 
tidak dapat meminta penundaan atau 
percepatan sesaat pun. 

35. Wahai anak cucu Adam! Jika datang 
kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu 
sendiri, yang menceritakan ayat-ayat-Ku 
kepadamu, maka barang siapa bertakwa 
dan mengadakan perbaikan, maka tidak 
ada rasa takut pada mereka, dan mereka 
tidak bersedih hati. 

36. Tetapi orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri 
terhadapnya, mereka itulah penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 

37. Siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadapAllahatauyang mendustakanayat- 
ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh 
bagian yang telah ditentukan dalam Kitab 
sampai datang para utusan (malaikat) Kami 
kepada mereka untuk mencabut nyawanya. 
Mereka (para malaikat) berkata, "Manakah 
sembahan yang biasa kamu sembah selain 
Allah?" mereka (orang musyrik) menjawab, 
"Semuanya telah lenyap dari kami," dan 
mereka memberikan kesaksian diri mereka 
sendiri bahwa mereka adalah oranq-oranq 
kafir. 

330) perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan 
yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang 
yang beriman dan orang yang tidak beriman, sedang 
di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman saja. 



nufa$$ilul 

Kami 

jelaskan 


qiyamah(ti) 

kiamat 


ri iiik Gj)i 


dun-yfi 

dunia 


fr i; 35 


wa ma 
dan apa 
yang 


minha 

darinya 


zahara 

tampak 


ma 

apa 

yang 


fawahisya 
perbuatan- 
perbuatan keji 


rabbiyai 

Tu¬ 

hanku 


harrama 

meng¬ 

haramkan 


' w 

innama 
sungguh 
hanya la h 


fil i.'.iyaijfj 

daiam 

kehidupan 




viz OjXs > 

{32} 


Qui 

kata¬ 

kanlah 


ya'lamun(a} 

mereka 

mengetahui 


li qaumiy 
bagi 
kau m 

4 '% A &&&. 

yunazzil mS-lam biilShi tiiftvrikn u/A9n w. 

Dia me- (dengan) apa 

nurunkan yang tidak 
- 


billShi 

Allah 


tusyrikO 

kalian 

menyekutukan 


wa aq 

dan (meng¬ 
haramkan) 


bi gairil haqqi 
tanpa hak 


wai bagya 
dan melanggar 
hak orang lain 


ajal(un) 

ajal 


Wa likulli ummatin 
dan bagi tiap- 
tiap umat 

w 


■ rr * 

{33} 


6 y&i c '33 az, 


wal isma 
dan 

maksiat 

H 


hatana 

tersem- 

bunyi 


ioa\ wa yastaqdimun(a) 

l44j dan mereka tidak 

dapat memajukan 


la ta'lamunfa) 
tidak kalian 
ketahui 

Yi 


ma 

apa 

yang 


‘alallahi 
atas Allah 


taqulu 

kalian 

mengatakan 


wa aq 
dan (meng¬ 
haramkan) 


sulfanaw 

alasan 


eiS'atav*, IS .1__ 


1s* - 

c 


sS'ataw 

sesaat 


IS yasta’khiruna 
mereka tidak dapat 
mengundurkan 

u 


ajaluhum 
ajal mereka 


famanit 
maka barang 
siapa yang 


ayatT ’alaikum yaqussuna ’mingkum rusulum ya’tiyannakum imma 
ayat- kepada mereka di antara rasul-rasul datang adapun 

j^y 1/^llor‘i a ■ fe ■ ■ ■ 


I 

jS’a 

telah 

datang 


'alaikum 

kepada 

kalian 


yaqussuna 

mereka 

menceritakan 


’ mingkum 
di antara 
kalian 


ya’tiyannakum 
datang 
kepada kalian 




adama 

Adam 


lili 

maka 

apabila 


skA 

Ya ban] 
wahai 
anak 





yahzanun(a) 
bersedih hati 


wa ia hum 
dan mereka 
tidak 

V# 


’ ,y- 

(TF® 

‘alaihim 

atas 

mereka 


*/■ X * 

fala khaufun 
maka tidak ada 
rasa takut 


wa aslahta 
dan mengadakan 
perbaikan 


bertakwa 


ula’ika 

mereka itulah 




'anha 

darinya 


'■M j\ CjjT ■; nj bj%k CjS 


wastakbaru i 
dan menyombongkan/ 
diri 


bi ayatina 
ayat-ayat 
Kami 


' ■■is--1 

mendusta¬ 
kan 


kaZZaba 
dia men¬ 
dustakan 


kaZiban 

kedusta- 


9 > ^ I ^ 

mt ^ 

i ja’athum 

telah datang 
kepada mereka 



(if)tara 

mengadakan 


—JFW - 

hatta minal-kitab(i) 

sehingga dari Kitab 


m imma n if 
dari orang 
yang 

Yi 


a?lamu 

lebih 

zalim 


i, 

{36} 


khaltdun(a) 

kekal 



ula’ika 
mereka 
itu 


fihil 

dida- 

lamnya 


K-i Lj 
- > 

bi'ayatih(I) 

ayat-ayat 
-Nya 


rr». biij 

yatawaffaunahum rusuluna 

mewafatkan rasul-rasul 

mereka Kami 


iX jsn sifSj & fe $6 


dallu gJJil 

ami mereka mereka 
telah lenyap berkata 

rnunf.nii 


hi/l{ 











































































Surah Ke - 7 

- 


— 

JuzKe-8 


■*v jj^yi *fjj 

H t o o H 

^ A Ui ijlj 



trt 


-mw 


wal insi 
dan 

manusia 


minal jinni 
dari jin 


«•« If -CT 

* A > m** 

JcuU-Ji 

ming qablikum 
sebelum kalian 


!*I W ISI 

/f jmaming (ud)khulu Q5lad 


qad khalat 
yang telah berlaiu bersama umat- 
umat 


(ud)khulQ 
masuklah Dia ber- 

kalian firman 


■" WT ~Z . ~HTn Z7y M 1 * 

1^9 IjSsylal I Si J*- lfi -1 OmJ iil cAko L5 4 UI 4 


fma " (id)daraku 
di dalam- mereka 

nya mendapati 


i*ad hatta ukhtaha 

apabila sehigga kawannya 


la'anat ummatul dakhalat 

dia umat masuk 

mengutuk 


kullama ' fin nSri ' 
setiap dalam 

kali neraka 

w; 


- r3 . vrisr , . ~ Wm 

* *l « Tfi 1 a,> VAi 'M "'u- V-" 

fa atihim sHaiinna nfj i ifn i rahhana ’ li’ulahum ukhrahum aalat iami'ana 


fa atihim adailuna 

maka datangkan telah menyesat- 
pada mereka kan kami 


hifuffli rabbana 1 li’ulahum ukhrahum 

mereka YaTuhan kepada orang-orang orang-orang 

itulah kami yang terdahulu yang terakhir 

H IT ,7W 


qalat jami'ang 
berkatalah semuanya 


—*at , w^r; , - w» ki mm~ 

OyJLio^f JlS li* ^ u3j^ 


rtoi la ta'lamun(a) 
woj kalian tidak 

mengetahui 


wa lakil di’fuw likulliq q5la minan-nar(i) di'fanT ‘a^abaq 

akan tetapi (siksa yang) bagi masing- Dia dari api yang azab 

berlipat ganda masing umat berfirman neraka berlipat ganda_ 


lL&> CS jLjJjl oifij 


^ min fadliri ‘alaina lakum 

dari kelebihan atas kami bagi 
kalian 


kana fatm li ukhrahum ulahum Wa qalat 

ada maka kepada orang-orang orang-orang yang dan ber- 

tidak yang terakhir terdahulu katalah 


$r <&% u & ti iiijt 

ka±±abu lazTna Inna I f _ Q , taksibun(a) kuptum bima 'a£aba fazuqul 

mendustakan orang-orang sesung- keriakan kalian sebab azab maka rasa- 

yang guhnya 


taksibun(a) 

kerjakan 


bima 
sebab 
apa yang 


fazuqul 
azab maka rasa- 

kanlah kalian 


%\ i” p. £p5 ^ 

wa la yadkhulunal sama’i abwabus lahum la tufattahu ‘anha wastakbaru bi ayatina 

dan mereka langit pintu-pintu bagi tidak darinya dan mereka menyom- ayat-ayat 

tidak masuk 


lahum la tufattahu 
bagi tidak 

mereka dibukakan 

V* 


‘anha wastakbaru 

darinya dan mereka menyom- 
bongkan diri 


bi ayatina 
ayat-ayat 
Kami 

w 


v*i-- r ¥*» n ~ : o 


najzil 
Kami beri 
balasan 


wa kazalika 
dan demikianlah 


ri sammil 

jarum dalam lubang 



ww 


jamalu yalijal hatia jannata 

unta masuk sehingga (ke dalam) 

surga 




wa min fauqihim 
dan dari atas 
mereka 



if « II . 

/fv 

B . 

*1 ' 

mihaduw 

'miq Jahannsima Lahum 

ciij£b 

mujrimTn(a) 

tempat 

tidur 

dari neraka bagi 

Jahanam mereka 

{40} 

orang-orang yang 
berdosa 


\Ju^J 

wa ‘ami I us 
dan 

mengerjakan 


I 


ik S 


¥•1, 


amanu 

beriman 


S^S0 

Wal lazTna 

dan orang-orang {4l} 
yang 


ZtUil\ is# 


► **•'<■*' 
?alimln(a) 
orang-orang 
yang zalim 


najziz wa kazalika 

Kami beri dan 

balasan demikianlah 


1^4 dx2j\ vi 


5 p ( 

I ^ 


ashabui 

penghuni- 

penghuni 


ula’^a 
mereka itu 


wus'gha 
sesuai kesang- 
gupannya 


m 

kecuali 


nafsan 

seseorang 


la nukallifu 
Kami tidak 
membebani 


?alihati 
kebajikan-kebajikan 


9 w 9 ^ ^ ^ 1 ^ //I*. 


min gilliq 
dari ke- 
dengkian 


ff sudurihim 
dalam hati mereka 


m3 Wa naza'nS 
apa Dan Kami 
yang telah mencabut 


{42} 


khalidun(a) 
kekal 


fTha 
di da- 
la mnya 


hum jannah(ti) 

mereka surga 


—------ WV -WT - 

‘ilii tLJi 4% A Juii \J£j A 3 0 


lihaza 
kepada 
(surga) ini 


hadana la^T lillahil barndu wa q§lul anhar(u) mirt tahtihimul tajrT 

telah menun- yang bagi segala puji dan mereka sungai-sungai dari bawah (yang) 

juki kami Allah berkata mereka mengalir 


1» IT 


“W 


~TW 




bii-baqq(i) 

dengan 

kebenaran 


rabbina rusulu 
Tuhan rasul-rasul 
kami 


ja’at 

telah 

datang 


laqad 

sungguh 


an hadanallah(u) 

Allah memberi 
kami petunjuk 

n 


lay la 
jika 
tidak 


li nahtadiya kunna wa ma 

akan dapat kami dan ti- 

petunjuk daklah 

w 


' 9 \' 9 <. \" \' 9 >*Z zt'X i 9 A 

ojlUu W U^jjl £JlS > U b>j>j 

ta J malun(a) kuntum bimS uriStumuhi iannatu Uilkumul an wa nudu 


QriStumuhlf 
yang telah diwariskan 
kepada kalian 



ar| wa nudu 
bahwa dan mereka 

diserukan 


Mi*- 

**\**iti *Am i*xi* 

<+ ’-M M 

r arg 



7. Al - A'RAF 
(Tempat Tertinggi) 


155 


38. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke 
dalam api neraka bersama golongan jin 
dan manusia yang telah lebih dahulu dari 
kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia 
melaknat saudaranya, sehingga apabila 
mereka telah masuksemuanya, berkatalah 
orang yang (masuk) belakangan (kepada) 
orang yang (masuk) terlebih dahulu, "Ya 
Tuhan kami, Mereka telah menyesatkan 
kami. Datangkanlah siksaan api neraka 
yang berlipat ganda kepada mereka" Allah 
berfirman, "Masing-masing mendapatkan 
(siksaan) yang berlipat ganda, tetapi 
kamu tidak mengetahui" 

39. Dan orang-orang yang (masuk) terle¬ 
bih dahulu berkata kepada yang (masuk) 
belakangan," Kamu tidak mempunyai ke¬ 
lebihan sedikit pun atas kami. Maka rasa- 
kanlah azab itu karena perbuatan yang 
telah kamu lakukan." 

40. Sesungguhnya orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami dan me¬ 
nyom bongkan diri terhadapnya, tidak 
akan dibukakan pintu-pintu langit bagi 
mereka dan mereka tidak akan masuk 
surga, sebeium unta masuk ke dalam lu¬ 
bang jarum Demikianlah Kami mem¬ 
beri balasan kepada orang-orang yang 
berbuat jahat. 

41. Bagi mereka tikar tidur dari api ne¬ 
raka dan di atas mereka ada sefimut (api 
neraka). Demikianlah Kami member! ba¬ 
lasan kepada orang-orang yang zalim. 

42. Dan orang-orang yang beriman serta 
mengerjakan kebajikan, Kami tidak akan 
membebani seseorang meiainkan menu- 
rut kesanggupannya. Mereka itulah peng- 
huni surga; mereka kekal di dalamnya, 

43. dan kami mencabut rasa dendam 
dari dalam dada mereka, di bawahnya 
mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, 
"Segala puji bagi Allah yang telah menun- 
jukan kami ke (surga) ini. Kami tidak akan 
mendapat petunjuk sektranya Allah tidak 
menunjukkan kami. Sesungguhnya rasul- 
rasul Tuhan kami telah datang membawa 
kebenaran" Diserukan kepada mereka, 
"Itulah surga yang telah diwariskan kepa- 
damu, karena apa yang telah kamu kerja¬ 
kan." 


At-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Ads ultima yang menpOkan bahvia sebab 
msngapa surah-surah itu dijuluki af-Maisdr>l 
yaitu karena banyak perumpamaan yang 
dissbutkan dua kali di dalamnya. 


331) Artinya do r a dan amal mereka tidak dtterinrta oleh 
Allah. 

332) Artinya mereka tidak. mungkin masuk surga 
sebagaimana tidak mungkin unta masuk ke dalam 
lubang jarum, 




















































€ V 7. A1 - A'RAF ?§SL 
156 (Tempat Tertinggi) ‘ 

44. Dan para penghuni surga menyeru 
penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, 
Kami telah memperoleh apa yang dijan- 
jikan Tuhan kepada kami itu benar. Apa- 
kah kamu telah memperoleh apa yang 
dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" 
Mereka menjawab, "Benar" Kemudian 
penyeru (malaikat) mengumumkan di 
antara mereka, "Laknat Allah bagi orang- 
orang zalim, 

45. (yaitu) orang-orang yang meng- 
halang-halangi {orang lain) dari jalan 
Allah dan ingin membelokkannya. Mereka 
itulah yang mengingkari kehidupan akhirat." 

46. Dan di antara keduanya (penghuni 
surga dan neraka) ada tabir dan di atas 
A'raf (tempat yang tertinggi) ada orang- 
orang yang saling mengenal, masing- 
masing dengan tanda-tandanya. Mereka 
menyeru penghuni surga, "Salamun'alai- 
kum" (salam sejahtera bagimu). Mereka 
belum dapat masuk, tetapi mereka ingin 
segera (masuk). 

47. Dan apabila pandangan mereka 
dialihkan ke arah penghuni neraka, mere¬ 
ka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau tempatkan kami bersama-sama 
orang-orang zalim itu" 

48. Dan orang-orang di atas A'raf (tempat 
yang tertinggi) menyeru orang-orang 
yang mereka kenal dengan tanda-tanda¬ 
nya sambil berkata, "Harta yang kamu 
kumpulkan dan apa yang kamu sombong- 
kan, (ternyata) tidak ada manfaatnya buat 
kamu. 

49. Itukah orang-orang yang kamu telah 
bersumpah, bahwa mereka tidak akan 
mendapat rahmat Allah?" (Allah berfir- 
man), "Masuklah kamu ke dalam surga! 
Tidak ada rasa takut padamu dan kamu 
tidak pula akan bersedih hati." 

50. Para penghuni neraka menyeru para 
penghuni surga, "Tuangkanlah (sedikit) 
air kepada kami atau rezeki apa saja yang 
telah dikaruniakan Allah kepadamu" Me¬ 
reka menjawab, "Sungguh, Allah telah 
mengharamkan keduanya bagi orang- 
orang kafir," 

51. (yaitu) orang-orang yang menjadikan 
agamanya sebagai permainan dan sen- 
da gurau, dan mereka telah tertipu oleh 
kehidupan dunia. Maka pada hari ini 
(Kiamat), Kami melupakan mereka seba- 
gaimana mereka dahulu melupakan 
pertemuan hari ini, dan karena mereka 
mengingkari ayat-ayat Kami. 



it u Wj 3 oi jat 


ma 

(kenik- 


haqqaq rabbunS wa‘adana 
sebe- Tuhan berjanji ke- 
narnya kami pada kami matan) yang peroleh 

w 


wajadna qad ang ’nari ashaban jannati 

kami telah sung- bah- neraka (kepada) surga 

guh wa para penghuni 


a?habul Wa I 
para 

pen ghuni ber&eni 


\3l>- L ft ^ 

i ’bainahum mu’az±inum fa a^ana na l am qalu haqqa(n) rabbukum wa‘ada ma fwajattum I 

iwa di antara seorang maka ya mereka sebenar- Tuhan ber- (siksa) kalian maka 

mereka penyeru menyeru berkata nya kalian janji yang peroleh apakih 


al 

bahwa di antara 
mereka 




ber- (siksa) kalian maka 

janji yang perole h apaka^ 

\ £ 


wa yabgunaha 
dan mereka 
menginginkannya 


‘an sabTlillahi 
dari jalan Allah 


yasudduna 

menghalang- 

halangi 


Allazma 
(yaitu) orang 
orang yang 


{44} 


'alaz-zalimm(a) 
atas orang-orang 
yang zalim 


iQ'mHUltftlti 
laknat Allah 


@ ffe fee 


wa ‘alal a'rafi hijab(un) Wa bainahuma 

dan di atas A'raf (ada) dan diantara keduanya {45} 

dinding (surga & neraka) 

IS 


kafirun(a) 

ingkar 


\, , .. ** i_i =__ nchoknl lira nsHaii hi eTmfrhiim kill lam vn'rifiinfl ni3li hj 


bil akhirati 
dengan 
akhirat 


wa hum 
dan la gat 

mereka fcumqk'jk 


’’alaikum 

atas 

kalian 


salamun aq jannati 
kesejah- bahwa surga 
teraan 

v>] 



<? 


> ^ 

< dl 


wa nadau ’ bi sTmahum kullam yu'rifuna nj&lijy 
dan mereka dengan tanda- masing- mereka ada bebo ijp*: : 

menyeru tanda mereka masing mengenal urangjakhliftfj; 


ilqa’a* ’ absaruhum surifat Wa iza yatma'un(a) ’wa hum lam yajkhulOhfi 

snemui pandangan dipalingkan dan {46} mengharapkan dan mer eks b*$fi. 

mereka 


Wa iza 
dan 
apabila 


1 wa hum 
dan 

mereka 


i yaclkhuJOhS 
mereka bdkrltl.. 
memasuklrrya. : 

«i r 


a?habul Wa nada 
penghuni dan 

menyeru 


S' SS'i Es 


{47} 


zaUmln(a) ma a! qaumiz ia taj alna rabbana qalu nari a$habin 
yang zalim bersama janganlah Engkau Ya Tuhan mereka neraka penghuni 

kaum jadikan kami kami 

- ^0 


berkata 






jam'ukum Vangkum agna qalu ’ bi sTmahum 

harta yang kalian dari kalian mencukupi tidak- mereka dengan tanda- 
kumpulkan (memberi manfaat) lah berkata tanda mereka 

-77 - M ^ « 


S > V 




> <1 4 


la yana luhumullahu aqsamtum 

Allah tidak menerima kalian 

mereka _ bersumpah 


w 

w <: x- Z' 'X x 

i\ ^ Ojl 


ya'rifunahum rijalay arflfl 

mereka beberapa A'raf 

mengenalnya orang iaki-laki 


lamina 

orang-orang 

yang 


Abd'ulft'll 

inikah 


{48} 


tastakbirun(a) 

sombongkan 


* inti i 




tahzanun(a) 
merasa sedih 


wa la aqtum 
dan kalian tidak 


‘alaikum 

atas 

kalian 


!a khaufun 
tidak ada 
rasa takut 


--V9 S9 


jannata 

kedalam 

surga 


udkhului 

masuklah 

kalian 


kurjtum wa mdl 

kalian dan apa 

yang 


& 


«• X 9 S 

hirahfnjhidn) 

dengan 

rahmat 


‘alaina 
atas kami 


harramahuma 


afldu 

limpahkanlah agar 
kalian 

IS 


jannati 

surga 


nari 

neraka 


T»“ 


mengharamkan 

keduanya 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


>1 


qalu 

mereka 

berkata 


razaqakumullah(u) 
Allah rezekikan 
pada kalian 



i\ij 'v^/ 

Wa n3da . 

dan {49} 

menyeru 


W 


waia ihnw lahwaw * dinahum dt)tak)ia±u 


wala'ibaw 

dan 

permainan 


lahwaw 

senda 

gurau 


agama 

mereka 


£3 74^ ^\i 


nasu 

mereka 

melupakan 


kama 
sebagaimana 


naqsahum 
kami melupakan 
mereka 


falyauma 
maka pada 
hari ini 



a 1 / M > * * p 


hayatud 

kehidupan 


garraltiUFTiut 
dan telah 
menipu me reka^ 

W 


---:- 7 

vaihadun(a) * ** bi avatina^ Mmu wa ma haia yaumihim l 4*^|| 

{51} 


yajhadun(a) 

mengingkari 


bi ayatinS 
dengan ayat- 
ayat Kami 


yaumihim HqA’S 

hari mereka pertemuanTJ 



ifnj warnaM 

telah dan (karena)^| 

mereka apa yang _ 

N'.rutix ■ 

f.W.rtrt TiWllol* 

,, iil.T■ _ MiUM WaiiPMyUitPl 

3s:. 'Or s:::s::“v 


101- 


































































































Surah Ke-7 



7- Al - A'RAF 
(TempatTertinggi) 


157 


xl ^ Tv >'r-s< 

(JJ<Jb ^(Jf> -oJl^ 


ifqaumiy 
bagi kaum 


wa rahmatal 
dan rah mat 


hudaw 

sebagai 

petunjuk 


‘ala ‘ilmin 
atas ilmu 


fassalnahu 
Kami menjelas- 
kannya 


WW W 

bi kitabiq 

dengan sebuah 
Kitab 

w 


I 


ji’nahum 
Kami datangkan 
pada mereka 


sungguh 


j^aj 4e4iL Vi ojj&i S* \£j 

— i ■ i _ t.. .h. .i_ - _i a— __ _?I_L ;ib> wAhi-iininn I—II ui i r mim in/i'i 


yaqulul ta’wTluhu 

berkata bukti ke- 

benarannya 

Mr 


ya’ti yauma ta’wTlah(u) ilia 
datang pada hari (terbukti) kebe- kecuali 
(Kiamat) naran (Al-Qur'an) 


yaqzuruna 
mereka me- 


Hal 

tidaklah 


{52} 


nunggu-nunggu 

a~wnv 


yu'minun(a) 

(yang) 

beriman 


'<L '.".HZ'W >. >> T“ -VS* >*>v vtt 


tena 


fahal 


kami mem- maka 


bil-haqq(i) 

dengan 


rabbi na 
Tuhan 


rusulu 

rasul-rasul 


fA'at 

telah 


qad 

sung- 


ming qablu nasuhu 
sebelumnya melupakan- 


• t 9 > 9 .A <x ^ -x^ 9 ^ 9 ^ ^ v f *4 '*> i ^ ^ f ♦ C 

4 IjJL-ufiaj ‘v 00 V AJ>1 


fll 

di atas 


Wa la tufsidu 
dan janganlah kalian 
membuat kerusakan 


{55} 



I* ^ 


w; 


rWtadTn(a) 
orang-orang yang 
melampaui batas 


ti 


13 yuhibbul 
tidak 
menyukai 


innanu 

sungguh 

Dia 


wa khufyah(tan) 
dan suara 
lembut 




inna wa tama'a(n) 
sesung- dan penuh 
guhnya pengharapan 


khaufaw wad‘uhu 

dengan dan berdoalah 
rasa takut kalian kepada-Nya 


ba‘da i$igbih§ 
setelah memperbaikinya 


bumi 


lazT 

yang 


Wa huwal 
dan Dia 


XN 

vx” 

{56} 


n 


minal-muhsinm(a) 
dari orang-orang yang 
berbuat baik 


*• \ 
l _Ji J-S 

qarTbum 

dekat 


vs — u 


111^5 ^LiS' 


^ x.x 9 xx -X ^ X 


sabSbaq 

a wan 


aqallat 
ia (angin) 
membawa 


i/.a 

apabila 


halt 3 
sehingga 


rahmatih(i) 

ranmat-Nya 

(hujan) 


baina yadai 
sebefum 


#5* 


A) 

ming MISS . bihT 
afari dengan- 

berbagai nya 


w*» y 

vm 


mm 

mm 

a&s 

iEii 

A) 

ti'3% 

at ** 

fa akhrajna 

m3’a 

bihil 

fa aqzatna 

mayyitiq 

maka Kami 

air 

dengan- 

maka Kami 

yang 

keluarkan 


Nya 

turunkan 

mati 


u 


busyram 
sebagai kabar 
gembira 

W»W 


riyiha 

angin 


4ft ilii -3 6s 


li baiadim 
ke negeri 


sugnahu 
Kami meng- 
halaunya 


SiqSlari 

yang 

tebal 


£& oPi & ^3 

+*. 4 * 1 * 1 , » la'allakum manta nukhriiul ka±31ika §amarat(i) 



nukhriiul 

Kami 

keluarkan 


ka±31ika 

demikianlah 


&amarat(i) 

buah-buahan 


Otsiqjiiph 


IRflr* •iilrttiTAWilHh 

—^ rAstclci W<*JH* Mutt* ill 

j| o» Mil1-*^ 

Muttll ♦'-O 


Dunvai apakah kebenaran kami datang gun nya yang 

- is - vs vs mm 

J5 —to \1S <3 j 1 «s.L 

na J mal(u) kunna gairal lazT fana*rnala nuraddu au fa yasyfa'u lana miq syufa’a'a 

lakukan kami selain yang lalu kami kami dikem- atau yang dapat member! ada pemberi 

dahulu beramal balikan (kedunia) syafaat kepada kami syafaat 

_ - «« 

yaftarOn(a) K&mt ma v anhum wa dalla 

153; ada-adakan dahulu apa dart dan telah 

mereka yang mereka ienyap 

mw 

jvf— * 

* aqfusahum 
diri mereka 

3 

khasiai qad 

mereka sung- 

merugikan guh 

ff sittati wal arda 

dalam enam dan bumi 

*^1 dS*. 

sam3wati khalaqas tail 

langit menciptakan yang 

rabbakumullShul Inna 

Tuhan kalian sesung- 

Allah guhnya 

li w*w mw x - r » ww.mw ^ 

<34' us? r 

haSTSaw yatlubuhO nahara lailan yugsyil 'alal- y arsy(i) (is)tawa gummas ayySmin 

dengan yang kepada malam Dia di atas'Arsy Dia ber- kemu- hari 

cepat menqikutinya siang menutupkan semayam dian 

ra 7 -i# ~ n 

> vr i >r viT ~~ \ " -\\ 

(3UU 4 } V' \<f\ rj&'j -x-* 3 ' 

khalqu iahul ala biamrihT musakhkharStim ’wannujuma wal qamai 

penciptaan bagi- ingatlah aengan tunduk dan dan bular 

Nya perintah-Nya bintang-bintang 

ij Tilsij 

ra wasy syamsa 

) dan matahari 

w ^ . m 

tadarru‘aw ’rabbakum Ud‘0 

dengan kepada berdo'ale 

rendah diri Tuhan kalian kalian 

■ 

] ^ st; (juLJl 

'a!amm(a) rabbui 

ih {54} semesta alam Tuhan 

tabSrakallahu wal-amr(u) 

Mahasuci dan 

Allah perintah 

- - «* r. 







52. Sungguh, Kami telah mendatangkan 
Kitab (Al-Qur'an) kepada mereka, yang Kami 
jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai 
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. 

53. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti 
bukti kebenaran (Al-Qur'an) itu. Pada hari 
bukti kebenaran itu tiba, Orang-Orang 
yang sebelum itu mengabaikannya berkata, 
"Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah 
datang membawa kebenaran. Maka adakah 
pemberi syafaat bagi kami yang akan 
memberikan pertolongan kepada kami atau 
agar kami dikembalikan (ke dunia) sehingga 
kami akan beramal tidak seperti perbuatan 
yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka 
sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri 
dan apa yang mereka ada-adakan dahulu 
teiah hilang lenyap dari mereka. 

Siapakah Tuhan Semesta Alam dan Bagai- 
mana Memohon kepada-Nya? 

54. Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang 
menciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. 33 ^ 
Dia menutupkan malam kepada siang yang 
mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) 
matahari, bulan dan bintang-bintang tun- 
duk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala 
penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. 
Mahasuci Allah,Tuhan seluruh alam. 

55. Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan 
rendah hati dan suara yang lembut. Sung¬ 
guh, Dia tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. 

56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan 
di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. 
Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut 
dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat 
Allah sangat dekat kepada orang yang ber¬ 
buat kebaikan. 


Bukti Kekuasaan Allah Membangkitkan Ma¬ 
nus i a Sesudah Mati 

57. Dialah yang meniupkan angin sebagai 
pembawa kabar gembira, mendahului 
kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga 
apabila angin itu membawa awan men- 
dung, Kami halau ke suatu daerah yang 
tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah 
itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan 
hujan itu berbagai macam buah-buahan. 
Seperti itulah Kami membangkitkan orang 
yang telah mati, mudah-mudahan kamu 
mengambil peiajaran. 


333) Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah 
yang wajib kita imani, sesuai dengan keagungan Allah 
dan kesucian-Nya 









































































Surah Ke -7 


€ 


158 


7*AI-A'RAF 
(Tempat Terting gt) 


58. Dan lanah yang baik tanaman-ta- 
namannya tumbuh subur dengan izfn 
Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman- 
tanamannya yang tumbuh merana. De 
mikianiah Kami menjelaskan berulang- 
ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi 
orang-orang yang bersyukur. 

KISAH BEBERAPA ORANG RASUL 

Kisah Nabi Nuh a.s. 

59. Sungguh, Kami benar-benar telah 
mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu 
dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahfab 
Allah! Tidak ada Tuhan (sembahan) ba- 
gimu selain Dia. Se^ungguhnya aku takut 
kamu akan ditimpa azab pada had yang 
dahsyat (Kiamat). 

60. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, 
"Sesungguhnya kami memandang kamu 
benar-benar berada dalam kesesatan 
yang nyata." 

61. Dia (Nuh) menjawab, "Wahai kaumku! 
Aku tidak sesat; tetapi aku ini seorang 
Rasul dari Tuhan seluruh alam. 

62. Aku menyampaikan kepadamu ama- 
nat Tuhanku, memberi nasehat kepada¬ 
mu, dan aku mengetahui dari Allah apa 
yang tidak kamu ketahui." 

63. Dan herankah kamu bahwa ada per- 
ingatan yang datang dari Tuhanmu mela- 
lui seorang laki-laki dari kalanganmu 
sendiri, untuk memberi peringatan kepa¬ 
damu dan agar kamu bertakwa, sehingga 
kamu mendapat rahmat? 

64. Maka mereka mendustakan (Nuh). 
Lalu Kami selamatkan dia dan orang- 
orang yang bersamanya di dalam kapal. 
Kami tenggelamkan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguh¬ 
nya mereka adalah kaum yang buta (mata 
hatinya). 

Kisah Nabi Hud a.s 

65. Dan kepada kaum Ad (Kami utus) 
Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai 
kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada 
tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. 
Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" 

66. Pemuka-pemuka orang-orang yang 
kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguh¬ 
nya Kami memandang kamu benar- 
benar kurang waras dan kami kira kamu 
termasuk orang-orang yang berdusta." 

67. Dia (Hud) menjawab, "Wahai kaumku! 
Bukan aku kurang waras, tetapi aku ini 
adalah Rasul dariTuhan seluruh alam. 



yasykurun(a) 
{58} bersyukur 


coVl 


5* 

]i qaniTuy 
bagi 

teum 


C$2, -Ji 


Ayfiti 

tanda-tanda 

kekuasaan 


nusarriful 

Kami 

jelaskan 


kazalika 

demikianlah 


nakida(n) 

merana 


kecuali 


jla \&*y> bJL» j\ 

Vn5 lafcum (LTybudultaha yd q&tjmV faqaia iia qaumihl nuban arsalna i aqatj 

iidak ada temhnhfah wahai maka dia kepada Nub Kami utus sung- 

Lbigi Julian A11 a b kaumku berkata kaumnya g U ^, 


O M-" ^ \<* \ & <> 9 < \\ *-J 

til Oi 

. azJmhn) yaumin aidba ' ‘alaikum akhafu innT gairuh(u) min iLinrn 

159} yang b«ar hart azab atas kalian takut sesungguh- selain-Nya Tuhan 

(Klamat) 


sesungguh- selain-Nya 
nya aku 

T HTW» 


~ ,w ; irvj n - 

3U 0 04 fit fjfo* StJi 3ii 

muhin/ini ™ rr rt-atnilm 1 anaraka inns? minn natimihT m^la'n 


dia {60} 

berkata 


f* ... 

mubinfio) 

V an 9 

nyata 


fi dafetim 

dalam 

kesesatan 


ianaraka inna ming qaumihl mala'u 

benar-benar sesungguh- dari pemuka- berkata 

memandang kamu nya kami kaumnya pemuka 


'a! a min (a) mir rabbi I rasulum wa iSkinnT qalalatuw bi laisa ya gaum! 

semesta alam dariTuhan adalah akan kesesatan padaku tidak wahaj 

Rasul tetapi aku ada kaumku 



tidak 
ada 

A 


rabbi 

Tuhanku 


jfeS cP'j £|p cJL ^ 0 

wa a‘lamu lakum wa =>noahn rahhl rical^ti "l fHialiim lUnm 

dan aku bagi d; 

mengetahui kalian men; 

wa , —km — ^ 

<> .51 


risalati 
risalah-risalah/ 
amanah 


‘ala mir rabbikum 
atas dariTuhan 

kalian 


iikrum 

peringatan 


J’akum an 

tefah datang bahwa- 

kepada kalian sanya 



'Uballigukum 
aku sampaikan {6t} 
pada kalian 


i Q IS 


{62} 


lata'lamun(a) m3 

tidak kalian apa 

ketahui yan§ 


0 

ihn hirhamunfal wn lia'nllnln im u/ia litiattranft * ii unn^irakiim minnlfnm i^.nnlm I 


Faka±tabuhu 
maka mereka 163} 

mendustakan nya (Nuh) 


turhamOn(a) wa la*allakum wa litattaqu 
diberi rahmat agar dan supaya 

kalian kalian bertakwa 


li yur^irakum mingkum rsjullnt 

untuk memperingatkan di antara smir^ng 
kalian kalian laH. l;tkJ 


; mm ; mm 

j 


kaziabu 

mendustakan 


wa agraqnal 
dan Kami 
tenggelamkan 


fil fulki 
dalam perahu 


ma’ahu wai iaztna 

bersamanya dan orang- 

orang yang 

wr 


fa aiuairtnhLi 
maka Kami 
selamatkan (Nuh) 




\\ 


Wa il3 ‘§din 
saudara dan kepada'Ad 
mereka (Kami utus) 


{64} 


'a min (a) 
(yang) buta 


qauman 

kaum 


kSnu 

mereka 


r*-r 

’innahum hi aySUnS 
sesungguh- ayat-ayat 

nya mereka Kami 


--- 13 ---- 


afala tattaqun(a) gairuh(u) 

maka apakah selain 

kalian tidak bertakwa 


(u’)buduliaha 
sembahlah Allah 



ya qaumi 
wahai 


qala hydafnt 

dia HOd 

berkata 


*%s\ 3is a 


mala'ul 

pemuka- 

pemuka 

•• li 


QSIal 
berkata 


T {66} 

berkata 




minal-kazibin(a) 
termasuk orang-orang 
yang berdusta 





lanazunnuka wa inna 
kami anggap dan sungguh 
kamu kami 




ir 


fT safahatiw 
dalam keadaan 
kurang akal (sesat) 




wa lakinnT 
akan tetapi 
aku 


bi laisa 

padaku tidsk 



safahatuw 
kekurangan akal 
(sesat) 

Martii Jail ViiunfiisH 

I** MuJLi SiI.jIi TaiP*»Jil‘ 
MntfO Wnjib MliUKtll 
f lirxlm 
































































^ ^ ^ v > »A, >*V4 

i£*} ^ <~tp ^r*-J^j 


Ayifa"aj'Otum 
apakah kalian 
heran 


Ififtl. amln(un) nasihun 
too/ y an g dapat; (adalah) pern 


lakum wa ana rabbi 

bagi dan aku Tuhanku 

dipercaya beri nasehat kalian 

,11 Vi 


risalati 

risalah 


Uballigukum 
aku sampaikan 
pada kalian 

Bl 


=-r— mm mm w „ „ , 7 t M li rwrmm— 

fp=6^A pi 54=i %% oi 

ji yuqzirakum ’minqkum ‘ala raiuEim mir rabbikum zikrum ija’akum an 


li yuqzirakum 
untuk memberi 
kalian peringatan 

a 


1 mingkum 
di antara 
kalian 


‘ala rajulim mir rabbikum 

atasseorang dariTuhan 

laki-laki kalian 

V* 


zikrum 

peringatan 


ja’akum an 

telah datang bahwa- 

pada kalian sanya 


77— 7*»^7 ~ - w - mar . “ vm 

'wazadakum nuhiw qaumi mim ba'di khuiafa'a 1 ja'alakum iz wazkuru 

danDiatam- Nuh kaum setelah pengganti- Dia ketika daningatlah 

bahkan kalian 


khuiafa’a 

pengganti- 

pengganti 

am 


ja'alakum 
Dia 

jadikan kalian 


wazkuru 
dan ingatlah 
kalian 


^ ‘i£Sj oSJ '4 


tuflihun(a) 

beruntung 


la'allakum 
agar kalian 


ala’allahi 

nikmat-nikmat 

Allah 


faikuru 
maka ingatlah 
kalian 


bastah(tan) 
kekuatan (nya) 


fil khalqi 
dalam 
penciptaan 


- w _ 

U jijj s-L->-j i-" 


kin* 

ia 

telah 


1 wa nazara 

apa dan kami 
yang tinggalkan 


wahdahu 

semata 


«w„ mm 


li na'budallaha 
agar kami 
menyembah Allah 


aji’tana^ Qalu . fiQ , 

apakah kamu datang mereka V^S 

kepada kami berkata 

w 


cjS' o| Is Us £_> 


minas-$adiqm(a) 
termasuk orang-orang 
yang benar 

§m 


kuqta 

kamu 


ing ta'iduna bima fa'tina abauna ya'budu 

jika kamu ancamkan dengan maka datangkan bapak-bapak menyembah 
pada kami apa yang pada kami kami 

if : : ^: w 


w a i*i >.m H ~ ; x 

(t ^= = V y^ <-JlS 

wa gadab(un) rijsuw mir rabbikum ‘alaikum waqa'a qad Qala / 7 m 

dan kemurkaan azab dariTuhan kalian atas kalian akan sung- dia (Nabi t^U) 


mir rabbikum 
dariTuhan kalian 


alaikum 
atas kalian 


** * 


li nai 

’ wa aba’ukum 
dan bapak- 
bapak kalian 

~W9 

a 


aqtum 

kalian 


*• 

T> ' 

sammaitumuha 
yang kalian membuat- 
buatnya 

-- T~ 


mw vm 


waqa a 
akan 

menimpa 

jja 


qad Qala 

sung- dia (Nabi t/U) 

guh Hud) berkata 




fT asma’iri 
tentang nama- 
nama 


atujadilGnam 
apakah kalian 
mendebatku 


o-iJLi&i • I 4 i ^ u 


ma’akurn 
bersama kalian 


faqtaziru 


sesungguh- maka tunggulah 


ILJ 

minna bi rahmatim 
dari dengan 

Kami rahmat 


nya aku 


kalian 


mir] sultan(in) 
keterangan apapun 


biha 

dengannya 


nazzalallahu ma 

Allah turunkan padahal 

tidaklah 


m m 


* *» 

05 


ma‘ahG 

bersama 

dia 



wallailna 
dan orang- 
orang yang 


Fa anjainahu 
maka Kami 
selamatkan dia 


{71} 


minal-muntazinn(a) 
termasuk yang 
menunggu 


us c^’l, Gfi&» 5 ^ ^ Gifij 


kinO 

mereka 


wa ma 
dan 

tidaklah 


bi ayatina 
ayat-ayat 
Kami 


kazzabu 

mendustakan 


lazTna dsbiral 
orang-orang semua 
yang 


wa qata'na 
dan Kami 
binasakan 


hi irli illaHo M't nanmi 1 nala c5lihafn^ ® ^ilchahi im Wa i!5 eamfiHa 


budullaha 
sembahlah Allah 


ya qaumi 
wahai 
kaumku 


qala 

dia 

berkata 

VTi 


saliha(n) 

Saleh 


akhahum Wa ila samuda 

saudara dan kepada kaum {72} 

mereka Samud (Kami utus) 


mir bayyinatum 

dari bukti 

nyata 


J&s&XZ. JLi ( *Ji« ,^=a} U 

/yinatum 1 ia’atkum qad aairuh(u) m i n ilShin lakum ma 


ja’atkum 
telah datang 
kepada kalian 


qad gairuh(u) 

sung- selain Dia 

guh 


lakum ma 

bagi tidak 

kalian ada 


j ±Ji jam ^ "-joj 

ttikuf faiaruha ayataq lakum naqatullahi haiihi ’rabbikum 

makan maka biarkanlah sebagai bagi kalian unta betina (dari) ini Tuhan 




faiaruha ayataq 

maka biarkanlah sebaga' 

dia suatu tanda 


naqatullahi 
unta betina (dari) 
Allah 


rabbikum 
Tuhan 
kalian 

w 


3} Szij LYS& fkn L&jizsvj ^^3 

■alTm/i in ’ 1 ’Lzhi 1 1 1 n-i hi ofi’in m-n Ira knm ft 


alTm(un) 
{73} yang 

pedih 


fa ya’khuiakum 
maka akan 


bi su’iq wa la tamassuha 

dengan dan janganlah 

menimpa kalian keburukan kalian mengganggunya 





M 7*Ai-A'RAF q 

(TempatTertinggi) l g T 

68. Aku menyampaikan kepadamu ama- 
nat Tuhanku dan pemberi nasihat yang 
tepercaya kepada kamu. 

69. Dan herankah kamu bahwa ada 
peringatan yang datang dari Tuhanmu 
melalui seorang laki-laki dari kalangan- 
mu sendiri, untuk memberi peringatan 
kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadi- 
kan kamu sebagai khalifah-khalifah sete- 
iah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu 
dalam kekuatan tubuh dan perawakan. 
Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah 
agar kamu beruntung." 

70. Mereka berkata, "Apakah kedatangan- 
mu kepada kami, agar kami hanya me¬ 
nyembah Allah saja dan meninggalkan 
apa yang biasa disembah oleh nenek 
moyang kami? Maka buktikanlah ancam- 
anmu kepada kami, jika kamu benar!" 

71. Dia (Hud) menjawab, "Sungguh, ke- 
bencian dan kemurkaan dari Tuhan akan 
menimpa kamu. Apakah kamu hendak 
berbantah denganku tentang nama- 
nama (berhala) yang kamu dan nenek 
moyangmu buat sendiri, padahal Allah 
tidak menurunkan keterangan untuk itu? 
Jika demikian tunggulah! Sesungguhnya 
aku pun bersamamu termasuk yang me¬ 
nunggu" 

72. Maka Kami selamatkan dia (Hud) dan 
orang-orang yang bersamanya dengan 
rahmat Kami dan Kami musnahkan sam- 
pai ke akar-akarnya orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami. Mereka 
bukanlah orang-orang beriman. 

Kisah Nabi Saleh a.s 

73. Dan kepada kaum Samud (Kami 
utus) saudara mereka Saleh. Dia berkata, 
"Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak 
ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. 
Sesungguhnya telah datang kepadamu 
bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini (se- 
ekor) Unta betina dari Allah sebagai tanda 
untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi 
Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya 
kamu akan mendapatkan siksaan yang 
pedih" 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Mufashshal adalah surah-surah pendek yang 
urutannya berada setelah surah-surah ai-Matsant, 
mulat dan surah al-Hujurat atau surah Oaf sampai 
surah an-NSs. Hal itu berdasarkan pada pendapat yang 
dikuatkan oleh ulama. Hal tersebut juga berdasarkan 
pada badlts yang dinwayatkan oleh Imam Ahmad dan 
lalnnya dari Hudzaifah ats-Tsaqafi. Di dalam hadlts 
tersebut dijelaskan bahwa penduduk ban) Tsaqif 
yang telah memeluk Islam bertanya kepada para 
sahabat r.a,, "Bagamiana cara kaftan mengefompokkan 
Al-Qur'an ? " Para sahabat r.a. menjawab, "Kami 
mengelompokkannya setiap tiga surah, Itma surah,. 
tujuh surah, sembilan surah, sebeias surah dan setiap 
tiga belas surah Kelompok al-Mufashshal adalah 
mulat dari surah Oaf hrngga akhtr surah, yakni an-Nas" 






























































4 


160 


7. AI-A'RAF 
(Tempat Tertinggi) 


74. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan 
kamu khalifah-khalifah setelah kaum 
'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di 
tempat yang datar kamu dirikan istana- 
istana dan di bukit-bukit kamu pahat 
menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah 
nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu 
membuat kerusakan di bumi. 

75. Pemuka-pemuka yang menyom- 
bongkan diri berkata kepada orang-orang 
yang dianggap lemah, yaitu orang-orang 
yang telah beriman di antara kaumnya, 
"Tahukah kamu bahwa Saleh adalah se- 
orang rasul dari Tuhannya?"Mereka men- 
jawab, "Sesungguhnya kami percaya 
kepada apa yang disampaikannya." 

76. Orang-orang yang menyombong- 
kan diri berkata, "Sesungguhnya kami 
mengingkari apa yang kamu percayai." 

77. Kemudian mereka sembelih unta 
betina itu, dan berlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wa- 
hai Saleh! Buktikanlah ancaman kamu 
kepada kami, jika benar engkau salah 
seorang rasul" 

78. Lalu datanglah gempa menimpa me¬ 
reka, dan mereka pun mati bergelimpang- 
an di dalam reruntuhan rumah mereka. 

79. Kemudian dia (Saleh) pergi mening- 
galkan mereka sambil berkata, "Wahai 
kaumku! Sungguh, aku telah menyam- 
paikan amanat Tuhanku kepadamu dan 
aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu 
tidak menyukai orang yang memberi 
nasihat." 

Kisah Nabi Lut as. 

80. Dan (Kami juga telah mengutus) 
Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, 
"Mengapa kamu melakukan perbuatan 
keji, yang belum pernah dilakukan oleh 
seorang pun sebeium kamu (di dunia ini). 

81. Sungguh, kamu telah melampiaskan 
syahwatmu kepada sesama lelaki bukan 
kepada perempuan. Kamu benar-benar 
kaum yang melampaui batas." 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Adapu rt alasan mengapa surah-surah ttu dijulukt 
af-Mufashsha! adalah karena banyaknya 
pemisahan dengan kalimat basmalah antara 
surah-surah yang dimaksud. Mengingat surah- 
surah itu berukuran pendek dan berjumfah 
banyak Sebab lainnya sebagatmana dikatakan 
sebagian ulama adalah karena di dalam 
kelompok il-Mufashsha! ayat-ayat yang 
dihapus sangat sedikit Oleh karena ia juga 
disebut al-Muhkam sebagatmana diriwayatkan 
oleh imam Bukhari dan Sa'id bin Jubair. 



wa tanfrifQnal 
dan kalian pahat 




min suhulihS 
dari tanah datarnya 


tattakhizana 
kalian menjadikan 


fil ardi 4 
di bumi 


3C.J 1 


fi! arrii 
di bumi 


wa la ta'Sau 
dan janganlah kalian 
melampaui batas 


ala’aliahi 

nikmat-nikmat 

Allah 


fazkuru 
maka ingatlah 
kalian 


buyuta(n) 
menjadi rumah- 
rumah 


i'baia 

bukit-bukit 


2 J yai\ 

(is)takbaru iazTnas mala’ul 

menyombongkan orang-orang pemuka- 

diri yang pemuka 

3 \i 

QalaE 

berkata 

^i\ 

v-/ 

{74} 

yTy.i .A* 
^ ^ ^ 1 J 

mufsidin(a) 
orang-orang yang 
membuat kerusakan 

/ *y\ *>* ^ s\ *' \ 

ata'lamuna minhum amana liman 

apakah kalian di antara beriman (yaitu) kepada 

mengetahui mereka orang yang 

(us)tugl‘ifu lilla^Tnas ming qaurnihT 

dianggap lemah kepada orang- dari kaumnya 

orang yang 

«» i» . “ 

h 3 -yji ^ di lyu 

bihT ursila bimS inna q5lu 

dengan- diutus dengan apa sungguh mereka 

nya yang kami berkata 

£ MV WT JbS W — 

H'ycA 

mirrabbih(T) mursalum sSlibam anna 

dari Tuhannya menjadi Saleh bah- 

rasul wa-sanya 

wm l mm wm $ 

m iSi 3 u 0 

bil la±i Inna (is)takbarQ la±mas Qaial mu'minun(a) 

dengan sungguh menyombongkan orang-orang yang berkata {75} orang-orang yang 

yang kami diri beriman 

\y^j AdliJI LlA* 3 ® 

wa'atau n§qata Fa'aqarun kafirun(a) 

dan mereka unta betina maka mereka {76} ingkar 

durhaka menyembelih 

Jo ' - *' 1 \ 

bihT ’amarjlum. 1 

dengan- kalian 1 

nya berlftflp j 

Sills 11 Ciii t 

kuqta ing ta'idunS bima (i')tina ya sSlihu’ 

kamu jika kamu ancam- dengan datangkanlah wahai Saleh 

kan pada kami apa yang kepada kami 

wa qalu rabbihim an arnfl 

dan mereka Tuhan dari 

berkata mereka perintah 

ft darihim fa a?ba!^u 

dalam maka mereka 

rumah mereka menjadi 

mm 

't » ^\\ 

rajfatu 

gempa 

Fa akha£athumur 
maka menimpa {77} 

mereka 

minal-mursalm(a)JH 
termasuk orang-orang 
yang diutus 


-u) jlij iXy* A* 

I abiagtukum laqad qaumi wa q§la ’‘anhurn FatawallS 

aku telah sampaikan sung- wahai dan dari maka dia {78} 

pada kalian 


laqad 

sung¬ 

guh 


qaumi 

wahai 

kaumku 


wa q§ia 
dan 

berkata 


'‘anhum 

dari 

mereka 


FatawalljJ 
maka dia 
berpaling 


** ✓ ^ 

ja§imm{a) 
orang-orang yang 
bergelimpangan 


« 

A 


•• y 

nasihTn(a) 
orang-orang yang 
memberi nasihat 


la tuhibbunan wa lakil ' lakum wa nasahtu rabbT 


la tutiibbunan 
kalian tidak 
menyukai 


wa lakil 
akan 
tetapi 



lakum 

kepada 

kalian 

lTJ 


wa na$ahtu 
dan aku telah 
beri nasehat 


rabbT 

Tuhan¬ 

ku 


ris^i-Sta 

risalah 


C iLpQT Sjbt jii Si U$ M 

mS fahisyata ata’tunal li qaumiht q§ia i i Wa iutan 

tidak (perbuatan) aoakah kalian keDada dia ketika dan (Kami iuaa V 


fahisyata 
(perbuatan) 
yang keji 


rijSla lata’tunar * Innakum ”*7^7 minal-'alamm{a) min ahadim 

laki-laki benar-benar sesunaauhnva loU) dari seluruh alam seoranapun 


ata’tunal 
apakah kalian 
datangi 


li qaumiht 
kepada 
kaumnya 


q§l a 

dia ketika dan (Kami juga 
berkata mengutus) Lut 


Innakum 
sesungguhnya 
kalian 

> 



min ahadim 

seorang pun dengfl 1 * 


vs M 


qaumum aqtum 

kaum kalian 


nisa'(i) 

perempuan 


miq dunin 
dari selain 


cfpingar 1 

.7yahW«t^^ 

- “ _ Mi 

. 


































































' akhrijuhum 
keluarkanlah 
mereka 


wa ahlahu 
dan 

kefuarganya 

Ti 


yata^ahharun(a) 
yang mengangqap 
dirinya suci 


Mnnahum 
sesungguh- 
nya mereka 


ming qaryatikum 
dari negeri kalian 


# ispaj 0 sapi -ft 

‘alaihim Wa amtarna minal-gabinn(a) kanat (im)ra’atahu illam 

atas dan Kami l83j termasuk oranq-oranq yanq dia istrinya kecuali 

mereka 


Wa amtarna 
dan Kami 
hujani 

“ l ~ w , 

mujrimTn(a) 

I84j orang-orang yang 

berdosa 


minal-gabirin(a) 
termasuk orang-orang yang 
tertinggal 


(im)ra’atahu illam 

istrinya kecuali 


\' 

• ** 

‘aqibatul 

kesudahan 




kana 

adanya 



jx r u 

kaifa faq?ur matara(n) 

bagaimana maka (dengan) 

perhatikanlah hujan 


Wa iia madyana 
dan kepada kaum 
Madyan (Kami utus^. 


bayyinatum 
bukti yang 
nyata 


* A, .'ti*" 1 l-' 

ojp- idlest 

I ja'atkum * qad gairuh(u) min ilahin ' lakum m3 

selain 
Dia 


telah datang kepada 
kalian 


qad 

sung 

guh 


min ilahin 
Tuhan 


lakum 
bagi kalian 


TKi \ 

ioSlj ■dl>'(yLS(> lyjli i^=Cj 

5 tabkhasun wal mlz3na kaiia fa auful * mir r ^t>bik 

i janganlah dantimbanqan takaran maka sem- Han Tuhan k 

purnakanlah 


m3 

tidak 

ada 


wa IS tabkhasun 
dan janganlah 
kalian kurangi 


mir rabbikum 
dan Tuhan kalian 


ii: ulaHs 

ba'da fil ardi wa IS tufsidD » asv-vS’ahum 


ba da 

setelah 


fil ardi 
di bumi 



wa IS tufsidQ 
dan janganlah kalian 
membuat kerusakan 


asy-yS’ahum 
segala sesuatu 
milik mereka 


— 

j-dai 

nasa 

manusia 


mu’minTn(a) kuqtum 

orang-orang kalian adalah 

yang beriman 


ing * lakum 
jika bagi 

kalian 


£3 % 

I lakum khairul * /'Sliknm ialahiha 


khairul 

lebih 

baik 


Zalikum 
yang demikian itu 


islahihS 
memperbaikinya 


w*» 


/ '-4 

wa tasudduna 
dan menghalang- 
halangi 


OjAcjJ 

tu'iduna 
kalian menakut- 
nakuti 




bi kujli siratiq 
di setia'p jalanan 


Wa la taq'udu 
dan janganlah 
kalian duduk-duduk 


; m ■ 

Vv/ 

{85} 


r<i 

\ * ' e- | ~ " 

1—4 

'iwaja(n) wa tabgQnahS 

bengkok dan kalian 

menginginkannya 




wari?uru 

dan 

perhatikanlah 

KTi 



fakaSsarakum 
maka Dia 
memperbanyak kalian 



qalflart 

sedikit 


'** -oij 

wazkuru 

dan ingatlah kalian 


fdp; sr iij 0 

{86} 


segolongan 


kSna 

ada 


Wa ing 
dan 
jika 


mufsidln(a) 
orang-orang yang 
membuat kerusakan 


‘aqibatul 

kesudahan 


kana 

adanya 


kaifa 

bagaimana 


vu’minfi lam lA/ata’ifotiii biti. tirsilhi iiill;4>r amanu * minakum 


yu minu 
beriman 


lam 

tidak 


wafS’ifatui 
dan 
segolongan 


Whi 

dengan- 

nya 


ursiltu 
aku diutus 


liHlazr 
dengan kitab 
yang 


amanu 

(yang) 

beriman 


mingkum 
di antara 
kalian 




hakimln(a) 
hakim (pemberi 
keputusan) 


khairul 

sebaik- 

baik 


wa huwo 
dan 
Dia 


yahkumallahu 
Allah menetapkan 
hukum 


hattS 

sehingga 



iun 

M«kdd Silah 


fasbiru 
maka bersabar- 
lah kalian 

.i-i til 



i i6i 

82. Dan jawaban kaumnya tidak lain han- 
ya berkata/'Usirlah mereka (Lut dan pen- 
gikutnya) dari negerimu ini, mereka ada¬ 
lah orang yang menganggap dirinya suci" 

83. Kemudian Kami selamatkan dia dan 
pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) 
termasuk orang-orang yang tertinggal. 

84. Dan Kami hujani mereka dengan hujan 
(batu). Maka perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang yang berbuat dosa itu. 

Kisoh NabiSyu'aib a.s. 

85. Dan kepada penduduk Madyan, Kami 
(utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. 
Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah 
Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) 
bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu bukti yang nyata dari 
Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan 
timbangan, dan jangan kamu merugikan 
orang sedikit pun. Janganlah kamu ber¬ 
buat kerusakan di bumi setelah (dicip- 
takan) dengan baik. Itulah yang lebih baik 
bagimu jika kamu orang beriman" 

86. Dan janganlah kamu duduk di se- 
tiap jalan dengan menakut-nakuti dan 
menghalang-halangi orang-orang yang 
beriman dari jalan Allah dan ingin mem- 
belokkannya. Ingatlah ketika kamu da- 
hulunya sedikit, Ealu Allah memperba¬ 
nyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang 
berbuat kerusakan. 

87. Jika ada segolongan di antara kamu 
yang beriman kepada (ajaran) yang aku 
diutus menyampaikannya, dan ada (pula) 
segolongan yang tidak beriman, maka 
bersabarlah sampai Allah menetapkan 
keputusan di antara kita. Dialah hakim 
yang terbaik. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Urutan surah-surah Af-Qur'an terjadi dengan 
metode yang tidak popuier. Sebab paling jelas 
mengenai hai itu adalah susunannya yang 
menyatahi urutan turunnya. Di dalam mushaf, 
terkadang Anda mendapatkan surah Madmiyyah 
yang turun belakangan, diletakkan sebeium surah 
Makkiyyah yang turun lebih awal. Begftu juga 
sebaliknya. Bahkan terkadang haf ini juga terjadi 
pada urutan ayat-ayatnya juga, seperti dua ayat 
tentang iddah penempuan yang ditmggai wafat 
oleh suaminya, 

Terkadang pula, surah-surah pendek diletakkan 
sebeium surah-surah panjang. Begitu juga 
sebaliknya. Kemudian, surah-surah yang memiiiki 
kesamaan (pada ayat awalnya), disusun dengan 
earn berurutan, seperti surah-surah yang dimulai 
dengan abjad. Sementara di tempat lain, surah- 
surah semacam itu disusun dengan cara acak, 
seperti surah yang dimuiat dengan kali mat tasbih. 
Oieh karenanya, ulama berbeda pendapat tentang 
terjadlnya urutan surah-surah AbQurtarv apakah. 
ta bersifat tawqifi atau tawfkff (ijtihadf). Secara 
umum pendapatmereka terbagr menjadt tiga kubw f 
berikut ini. 






































































jfK 771 7.ai-a'raf Rb 
t E I __fj (TempatTertinggi) Ofr 


JUZ 9 


88. Pemuka-pemuka yang menyom- 
bongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, 
"Wahai Syu'aib! Pasti kami usir engkau 
bersama orang-orang yang beriman dari 
negeri kami, kecuali engkau kembali 
kepada agama kami. "Syu'aib berkata." 
Apakah (kamu akan mengusir kami), 
kendatipun kami tidaksuka? 

89. Sungguh, kami telah mengada-ada- 
kan kebohongan yang besar terhadap 
Allah, jika kami kembali kepada agama- 
mu, setelah Allah melepaskan kami da- 
rinya. Dan tidaklah pantas kami kembali 
kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan ka¬ 
mi menghendaki. Pengetahuan Tuhan 
kami meliputi segala sesuatu. Hanya 
kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan 
kami, berilah keputusan antara kami dan 
kaum kami dengan hak (adil). Engkaulah 
Pemberi keputusan terbaik." 

90. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya 
(Syu'aib) yang kafir berkata (kepada 
sesamanya), "Sesungguhnya jika kamu 
mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi 
orang-orang yang rugi." 

91. Lalu datanglah gempa menimpa me* 
reka, dan mereka pun mati bergeiimpang- 
an di dalam reruntuhan rumah mereka, 

92. orang-orang yang mendustakan 
Syu'aib seakan-akan mereka belum per- 
nah tinggal di (negeri) itu. Mereka yang 
mendustakan Syu'aib, itulah orang-orang 
yang rugi. 

93. Maka Syu'aib meninggalkan mereka 
seraya berkata, "Wahai kaumku! Sung¬ 
guh, aku telah menyampaikan amanat 
Tuhanku kepadamu dan aku telah mena- 
sihati kamu. Maka bagaimana aku akan 
bersedih hati terhadap orang-orang 
kafir?" 

94. Dan Kami tidak mengutus seorang 
nabi pun kepada suatu negeri, (lalu pen- 
duduknya mendustakan nabi itu), melain- 
kan Kami timpakan kepada penduduknya 
kesempitan dan penderitaan agar mereka 
(tunduk dengan) merendahkan diri. 

95. Kemudian Kami ganti penderitaan 
itu dengan kesenangan sehingga (ketu- 
runan dan harta mereka) bertambah 
banyak, lalu mereka berkata, "Sungguh, 
nenek moyang kami telah merasakan 
penderitaan dan kesenangan," maka Kami 
timpakan siksaan atas mereka dengan 
tiba-tiba tanpa mereka sadari. 




ilfjj! SCJI J\i 


lanukhrijannaka 
sungguh kami akan 
mengusir kamu 


ming qaumihT 
dari kaumnya 
(Nabi Syu'aib) 


(is)takbaru 

menyombongkan 

diri 


tazTnas mala'ul 

orang-orang pemuka- 

yang pemuka 


Qalal 

berkata 


36 “lyu/d* ji \p 




avrnlau gala 

apakah dia 

meskipun berkata 


fT millatin§ lata'Qdunna 

dalam agama kalian benar-benar atau 
kami kembali 


ming qaryatina 
dari negeri 
kami 


ma'aka Smanu 
bersamamu beriman dan orang 
- - - _orang yang 


&£ Li jS •$’ lyJ! g 


0 mlllatikom 
dalam agama 


’udna 

kami 


in 

jika 


kaziban 

kebo- 


'alailahi 
atas Allah 


(if)taraina Qadif . . 

kami meng- sungguh 


karihin(a) kurini 


Kaiian k 

“w v 

Ms si 'sii 

yasyS’a ay Hid 

menghendaki jika kecual 

{emoan nongan aaa-aaaKan 

HV# -j- a 

L %>, >£3 0 Jfk G 

fttiB an na’uda lana yakunu wa ma 

i di dalamnya jika kami bagi patut dan 

kembali kami tidak 

yang membenci 

minha najjanallahu ba'dap* 

darinya Allah menyela- setelah 

matkan kami 

m is jayu* 1 

rifjtah rabbanaf tawakkalna ‘alailahi 'ilma(n) kutla syai’in r 

YaTuban kami kepada ilmu-Nya segala 

karvlah kami bertawakal Allah sesuatu 

^A} Ujj Aiil 

abbund wasi'a rebbttna iniiahu) 

Tuhan meliputi Tuhan kami Allah 

kami 

UIi 3 c ifj 

mala'ul Wa q§la! fatihin(a) khairul wa ante bil haqqt wa bama qauminS 

pemuka- dan to9) p^mben sebaik- dan dengan hak dan antara 

pemuka berkata keputusan baik Engkau (adif) kaum kami 

CJlU 

karrd 

iii §>\ & 4 els* $ 

iakhasirun(a) izal innakum syu'aiban ' (it)taba‘tum la'lnit ming qaumihT kafaru fEtzinff 

tentu orang-orang jika sungguh Syu'aib kalian sungguh dari kafir orange or jpg 

yang merugi demikian kalian mengikuti jika kaumnya yang 

si/ 

sa , jasimln(a) ff d§rihim fa asbahQ rajfatu Fa akha^athumur 

191) mayat-mayat yang dalam rumah makajadilah gempa maka menimpa 

bergelimpangan mereka mereka mereka 

3 

{901 

gl r;r 

syu'aibang ka±zabu 

Syu'aib mendustakan 

-CSeyll W, p o6 I^jS 

aila^ma fTha yagnau Mam ka al syu'aibang ka£2abu Allaiina 

orang-orang dida- berdiam tidak seakan-akan Syu'aib mendustakan orang-orang j 

yang lamnya yang 




Xa J o*J w 


laqad ya qaumi 
sungguh wahai 
kaumku 


wa qala 
dan dia 
berkata 


‘anhum 

dari 

mereka 


Fatawaila iqji 
maka dia 

(Syu'aib) berpaling 






asii fakaifa 

aku bersedih maka 

hati bagaimana 


P 


J' 9 


lakum 
kepada 
kalian 

» 


wa nasahtu 
dan aku 
beri nasihat 



risSiati 

risalah-risalah 


ahiiigtukiim 
aku telah sampaikan 
kepada kaflarn ^ 


H 


Wfl min nabiyyin 

(lalu mereka men- seorang 

dustakannya) kecuali nabi 


fT qaryatim 
dalam sebuah 
negeri 


’i s~s 

Summa rgAi 
kemudian 




arsalna Wa ma 

Kami dan 

mengutus tidaklah 

«r 


{93} 


kafirTn(a) 
yang kafir 


ala qauming 
atas kaum 


vm ; 

—■ i » 


*pJij $ 3 $, Will 


■""I 


yaddarra'un(a) 

merendahkan 

diri 


la'allahum 
agar mereka 


wad darra’i 
dan penderitaan 


T»f 


bil ba’sa’i ” 
dengan 
kesempitan 


ahlaha akhawi^ 

penduduknya Kami ambU 

m M 



Z tfttj Silili sfc Gil: 


qad wa qSlu ‘afau 
sungguh dan mereka mereka ber- 
berkata kembang biak 

II 


haUa 

hingga 


la uacu'nri infwa hi irn hantafaw * fa alehafnahi im \*/ac carra’i i Harra’i i rifi.i 


hasanata 
dengan 
yang baik 


sayyi’atil 
yang jelek 


makanas 

tempat 


Ltoddnln^ 
Kami g^nil 


wr 





1 fa akhaznahum was sarra’u 

maka Kami menimpa- dan 

kan siksa kepada mereka kesenangan 


c^arra’u □ua'anad 
penderitaan 

kami 


ygfim 

efiijftinuh, 

Gunnnh 


Qulqulah 

11 ^ 



4 a tf W-lil* M UI i nil l 
*A**idi Prfl-q 









































































Juz Ke - 9 


j 


Surah Ke - 7 


V lJU^I 


i ir 




lOa ftr Odi 0 \j \'p\ 5 ji)i jil %\ jJj 


barakatim 

keberkahan 


KAnO 

mereka 


‘alaihim 

atas 

mereka 


lafatabna 
pasti Kami 
bukakan 


watiaqau 

dan 

bertakwa 


amanu 

beriman 


qur§ 

negeri 


anna ahial 
penduduk 


Walau 

dan 

sekiranya 


- MW - if - WM - 

7 \yX 'cgij 

Umfl nl/h^-7n5hl im l<"344-3hfi l5Uin/i uni rbrrli rv^Ii 1 ? 


fcnimfi fa akhaznShum 

sebab maka Kami menimpakan 
apa yang siksa kepada mereka 

n ? m w 


ksizabu 

mereka 

mendustakan 


wa laking 
akan tetapi 


wal ar^li 
dan bumi 


minas samS’i 
dari langit 


_ apa ' y ' an: j^ y 5lk Sa kei ' ac ^^ re Ka menaustakan 

la. ok & 2 & 

bayStaw ba’suna ' ay ya’tiyahum qura ahiul Afa’amina yaks 

pada waktu siksaan bahwasanya akan negeri penduduk atau apakah merasa {96} pe 

malam Kami datang pada mereka aman 

-- rw » fci -or ^ 


yaksibun(a) 

perbuat 


^ w tcr ,-r ~r>r. O ’t' 9 * t 

b—V o' J-*' oe’j' W 

hn’fiiina va'tivahiim Hv nura ahlnl Awa'aminn na’imnnfph ’ wahum 


ba’suna 

siksaan 

Kami 


ya'tiyahum 
akan datang 
pada mereka 


ay 

bahwa¬ 

sanya 


qura 

negeri 


ahiul 

penduduk 


Awa’amina 
atau apakah 
merasa aman 


{97} 




t i 


na’imun(a) 
(sedang) 
tidur 

li 


wahum 

dan 

mereka 


tala ya manu 
maka tidak 
merasa aman 


makrallah(i) 
dari siksaan Allah 


Afa’amirn 'wahiim r!i lh;m/ 


Afa’aminO 
apakah mereka 
merasa aman 


{98} 


yal'abun(a) 

(sedang) 

bermain 


wahum 

dan 

mereka 


<*ubaw 

pada waktu 

P a 9' 




&U ^ j 35 'i 9 -cSr^S fjaii $ 

lillo-3rTr»;a \/ahrfi Au/iilnin ’ nanmiil ill^l ma 




lillaiTna yahdi Awalam 

bagi orang- Dia memberi apakah belum 
orang yang petunjuk 


{99} 


khasirun(a) 
yang merugi 


qaumul 

kaum 


ilia! 

kecuali 


makrallahi 
dari siksaan Allah 


n 


w# 


• > i * ^ < £T>" Si r^-. *< , <»£r, ^ 9 \ ' 


a$abn5hum 
Kami azab 
mereka 


nasya’u 
Kami meng- 
hendaki 


iau 

kalau 


CR 

bahwa 


ahlihS 

penduduknya 


mim ba‘di 
setelah 


argla 

bumi 


yari&Onal 

mewarisi 


la waemaVin^al fcihum nilifihihim _hi innhihim 


layasma'un(a) 

tlUM/ tidak dapat mendengar 


fahum 
maka mereka 


‘ala qulubihim 
hati mereka 


wa nafba'u 
dan Kami tutup 


bi ±unubihim 
dengan dosa-dosa 


'£\cyt. <Sy^ 

rusuluhum < ia’athum wa laaad mirvambA ihS ‘alaika naaussu aura Tilkal 




■warmr - 




'rusuluhum 1 ja’athum 
rasul-rasul telah datang 

mereka kepada mereka 

u v*> mm ~ 


wa laqad 
dan 

sungquh 


min embAlhl 
dari beritanya 


‘alaika 
kepadamu 
(Muhammad) 


naqu$su 

Kami 

kisahkan 


qura 

negeri 


Tilkal 

itulah 


17 && t 5 &= a 


ming qabl(u) 
sebelumnya 


kaz2ab0 
telah mereka 
dustakan 


birna 

dengan apa 
yang 


liyu’minu 

beriman 


kjtnv 

mereka 


fama 

maka 

tidak 


bil-bayyinat(i) 
dengan bukti- 
bukti nyata 


ILj % © Se^-Ji aM ihgZ. 41^ 

{ 101 } 


wajstJftA 
Kami dapati 


Wa m§ 
dan 
tidak 




kafirln(a) 

orang-orang 

kafir 

« w*v 


‘ala qulubil 

hati-hati 


ya|ba‘u!lahu 
Allah menutup 


ka2§!ika 

demikianlah 


J-l 


lafasiqln(a) 
benar-benar orang- 
orang yang fasik 


akSarahum 

kebanyakan 


wajadna 

Kami 

dapati 


wa iw 
dan benar 


'ahd(in) min 

janji dari 

(menepati) 


li akSarihim 
kebanyakan 
mereka 

l»> 


I ~ iw„ r — b » *»> _ 

wa mala’ihT ilSfir'auna bi §yatina musS 1 mim ba'dihim ba’aSnS Summa 

dan pemuka- kepada dengan ayat-ayat Musa setelah mereka Kami kemudian i 1 

pemukanya 


ila fir'auna 
kepada 
Fir'aun 


bi Slyatina 
dengan ayat-ayat 
Kami 


ba'ji&ns 

Kami 

utus 


© i jji'u ■ a && 


{103} 


mufsidln(a) 
orang-orang yang 
membuat kerusakan 


‘aqibatul 

kesudahan/ 

akibat 


kana 

keadaan 


kaifa 

bagaimana 


far)?ur 
maka 
perhatikanlah 


fazalamu 
maka mereka 
zalim 


t; cr)- 0 -jd' dj+v $\ Oj&jLi Jl 5 j 



7, A! - A'RAF 

(Tempat Tertinggi) 


163 



96. Dan sekiranya penduduk negeri ber- 
iman dan bertakwa, pasti Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi, tetapi ternyata mereka 
mend ustakan (ayat-ayat Kam i), maka 
Kami siksa mereka sesuai apa yang telah 
mereka kerjakan. 


97. Maka apakah penduduk negeri itu 
merasa aman dari siksaan Kami yang 
datang malam hari ketika mereka sedang 
tidur? 

98. Atau apakah penduduk negeri itu 
merasa aman dari siksaan Kami yang da¬ 
tang pada pagi hari ketika mereka sedang 
bermain? 


99. Atau apakah mereka merasa aman 
dari siksaan Allah (yang tidak terduga- 
duga)? Tidak ada yang merasa aman dari 
siksaan Allah selain orang-orang yang 
rugi. 


100. Atau apakah belum jelas bagi orang- 
orang yang mewarisi suatu negeri setelah 
(lenyap) penduduknya? Bahwa kalau Ka¬ 
mi menghendaki pasti Kami siksa mereka 
karena dengan dosa-dosanya; dan Kami 
mengunci hati mereka sehingga mereka 
tidak dapat mendengar (pelajaran). 


101. Itulah negeri-negeri (yang telah Ka¬ 
mi binasakan) itu, Kami ceritakan sebagi- 
an kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mere¬ 
ka benar-benar telah datang kepada 
mereka dengan membawa bukti-bukti 
yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman 
(juga) kepada apa yang telah mereka 
dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah 
mengunci hati orang-orang kafir. 


102. Dan Kami tidak mendapati keba¬ 
nyakan mereka memenuhi janji. Sebalik- 
nya yang Kami dapati kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang benar-benar 
fasik. 


Kisah Nabi Musa a.s. 


103. Setelah mereka, kemudian Kami utus 
Musa dengan membawa bukti-bukti Kami 
kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka 
kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti- 
bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang berbuat 
kerusakan. 


104. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun! 
Sungguh, aku adalah seorang utusan dari 
Tuhan seluruh alam. 


































































Surah Ke - 7 


Sm Ke 9 


164 


7. Al - A'RAF 
(TempatTertinggi) 


V 




105. aku wajib mengatakan yang sebenar- 
nya tentang Allah. Sungguh, aku datang 
kepadamu dengan membawa bukti yang 
nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani 
Israil (pergi) bersamaku." 

106. Dia (Fir'aun) menjawab, "Jika benar 
engkau membawa sesuatu bukti, maka 
tunjukkanlah, kalau kamu termasuk orang- 
orang yang benar" 

107. Lalu (Musa) melemparkan tongkat- 
nya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar 
yang sebenarnya. 

108. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba- 
tiba tangan itu menjadi putih (bercahaya) 
bagi orang-orang yang melihatnya. 

109. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berka- 
ta, "Orang ini benar-benar penyihir yang 
pandai, 

110. yang hendak mengusir kamu dari ne- 
gerimu. "(Fir'aun berkata)," Maka apa saran 
kamu?" 

111. (Pemuka-pemuka) itu menjawab, 
"Tahanlah (untuk sementara) dia dan sauda- 
ranya dan utuslah ke kota-kota beberapa 
orang untukmengumpulkan (para penyihir), 

112. agar mereka membawa semua penyihir 
yang pandai kepadamu." 

113. Dan para penyihir datang kepada Fir¬ 
'aun. Mereka berkata,"(Apakah) kami akan 
mendapat imbalan, jika kami menang?" 

114. Dia (Fir'aun) menjawab, "Ya, bahkan 
kamu pasti termasuk orang-orang yang de- 
kat (kepadaku)." 

115. Mereka (para penyihir) berkata, Wahai 
Musa! Engkaukah yang akan melemparkan 
lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?" 

116. Dia (Musa) menjawab, "Lemparkanlah 
(lebih dahulu)!" Maka setelah mereka me¬ 
lemparkan, mereka menyihir mata orang 
banyak dan menjadikan orang banyak itu 
takut, karena mereka memperlihatkan sihir 
yang hebat (menakjubkan). 

117. Dan Kami wahyukan kepada Musa, 
"Lemparkanlah tongkatmu!" Maka tiba-tiba 
ia menelan (habis) segala kepalsuan mereka. 

118. Maka terbuktilah kebenaran, dan se¬ 
gala yang mereka kerjakanjadi sia-sia. 

119. Maka mereka dikalahkan di tempat itu 
dan jadilah mereka orang-orang yang hina. 

120. Dan para penyihir itu serta merta men- 
jatuhkan diri dengan bersujud, 334 ) 


& 


baidS’u hiya fs i£3 yadahu Wa naza'a J1fvn nnubTn(uw) Su’banurn 
putih ia maka tangan- dan dia * -T yang (menjadi) — ■■ 

/jfiiK (bersinar) (tanga n) tiba-tib a nya mengeluarkan sebenarnya ular (to ngkat) tiba-tib a 


^UJIJU 

W 


ix. 

if 4 *uk«m ^ <tad haqq(a) alallahi la aqula ala al 

aku datang pad a sungguh kebenaran kecuali te A n * a |? g J^usa) hdak supaya seharusrr, j 

kalian 


‘alallahi 

tentang 

Allah 

la aqula 
(Musa) tidak 
mengatakan 

‘ala al 
supaya 

Waqlejun 
seharusfr, j 


T A< 

C *" ^ T 

a — — 

A « * 


kunta ing Qala isralita) bant ma’iya fa arsil mir rabbikum bibayyins; 

kamu jika dia 1105} Israil Bani bersama maka dariTuhan dengan buL 


°dta a {105} 

berkata 


bant ma’iya 

Bani bersama 

aku 


fa arsil 
maka 

lei;askanlah 


* mir rabbikum 
dariTuhan 
kalian 


btfaayyinafcm 
dengan buM 
(nyata 


JJtS © % & fXi a, 

Faalqa „ minas-sadiqJn(a) kuqta ing biha ,a >l bi ayatiq |it» 

maka dia melempar {106} termasuk orang-orang kamu jika dengan- maka dengan suatu datang 

yang benar _ nya data ngkanlah _ a^at _ 

& u a P a ici 

. u:..- t_£ii‘banijm hiva fails a^Atith 


fa US asfltuj 
maka tongkatnyg 


- - — 1* OT . . , TT 7 US 

5»j 3 ii* dj, '&}, Xfcs ^ js -3 z.jik 

lasahirun ha±a inna fir'auna ming qaumi mala’u Qalal Ri n-nazlrfriM 

sungguh ini sesung- Fir'aun kaum pemuka- berkata 1108) baqi 

ahli sihir 


mala’u 

pemuka- 

pemuka 


Qal al lin- nazininfa) 

berkata ilOo) bagi gramma ntnq 

y.ingmaHhat 


_ gun nya _ _ _ - u 

famsia ’ min ardikum vukhriiakum ay Yuridu 'alTmtuvl 


{ 110 } 


ta’murun(a) 
akan kalian 
peri ntahkan 


fama ±a 
maka apa 
yang 


min ardikum 
dari negeri 
kalian 


yukhrijakum 
mengeluar¬ 
kan kalian 


ay Yuridu r inQ i 'alimluy; 
untuk dia yang 

b ermaksud jiandaj_ 




* 1 


.4 A 3 

Ya’tuka r „ „ „. dasyirln(a) til mada ini 

mereka akan {111} orang-orang yang mengum- ke kota-kota 
mendatanqimu pulkan (para penyihir) 

“1* 


< 1 ^ juiicj m 


wa arsil 
dan kirimlah 


wa akhahu 
dan 

saudara nya 


arjih 

tahanlah 

dia 


QSIu 

merekri 

berkata 


4 \’A 


>Aj, vi' 

(112) 


inna qalQ 

sesungguh- mereka 
nya berkata 


fir'auna 

(kepada) 

Fir'aun 


saharatu 

ahli-ahli 

sihir 


Wa jS'as 
dan 

datanglah 


'alim(in) 

yang 

pandai 


UHudi sahtnp 
ilprlgan sduruh 
ahii sihir 

w 


n ya perKatd _maun _ 

'& 3U P ® ^ $ I 

'wa innakum ’ na'am 031a ,,, galibin(a) nahnul kunna ing la ajran m3 

“an sungguh ya dia {H3} orang-orang kami kamiadalah jika upah 

1 1 ■ yang menang 


Qala 
dia 

berkata 

iriow w 


Slj 0&b\ ^ 

wa irnmS ^fntulqiya immS y5 mQsS QalQ muqarrabin(a) 

dan kamu akan apakah wahai Musa mereka {114} orang-orang 


4 antulqiya 
kamu akan 
melemparkan 


QSIQ 

mereka 

berkata 


muqarrabin(a) 
orang-orang 
yang dekat 


laminaf 

iunaguh' 

ii?.ririasuk 


IS liaffTsUT J>5 S » ^ 

Sahara alqau falamma alqu Qala s . mulqln(a) nahnul an ndCM*, 

moroifa maka lemnarkanlah dia l* Ij) yang kami aaa 


. vf j saharQ 

mereka 


alqau falamma alqu Qala 

mereka maka lemparkanlah dia 

melemparka n ketika kalian berkata 


mulqln(a) 

yang 

melemi arkan 


menvihir melemparkan ketika kalian b erkata melem i arkan -. - -- \ 

-- Mr w . 

'azim(in) ^bi sihrin waja’Q * wastarhabQhum nSs( 

{116} yang dengan dan mereka dan menjadikan manusia mata-mata 

besar sihir datanu __ takut pada mereka _ _ ——— 

wW 


dan menjadikan 
takut pada mereka 

- vs 


U gft # 3 As A 


ma talqafu 

apa menelan 

yang 


hiya fa iza 

ia maka 

(tongkat) tiba-tiba 


'asak(a) 

tongkatmu 


aiqi 

lempar- agar 
kan 


US musS 
kepada Musa 


Wa au haina 
dan Kami 
wahyu kan 


t&iid 

(rtdakihi 
bagi bm\ 


S W £ J&s &JI g? 

__ ... „ _ i _ti hnnnn Pau/ana'a 




M 


Fagulibu 
maka mereka 
dikalahkan 


{118} 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kan Q 

rna 

wa ba(ala 

baqqu 

Fawaqa‘al 

mereka 

apa 

dan 

yang 

maka 


yan.j 

rusaklah 

benar 

terbuktilah 


{117} 

bohongkan^ 


334) Mereka langsung bersujud kepada Allah karena 
meyakini kebenaran seruan Nabi Musa a.s. dan bukan 
sihir sebagai yang mereka duga semula 


___ r J. -- --- 

,ku 111 AM iMB 


{ 120 } 


sajidin(a) 

bersujud 


Wa ulqiyas 
cfan rpenjatuhkaP {119} 
did 


wangqalabu MunAlika 
dan mereka kembali di sana 



























































































s.s O < ,> i ^ ^ < it. a A rA\'. « 


Qflia 

berkata 


wa ha run (a) 
dan Harun 


musa 

Musa 


Rabbi 

Tuhan 


{ 121 } 


'alamm(a) 

seluruh 

alam 


birabbii amanrta Qaiu 

kepada kami mereka 

Tuhan beriman berkata 

THTTW 


Z,» iA*'Z'A ^ . t JW^775T 

£S>3 'JU» 6J. oil oljj £ Vi. I Oy^ 

makartumuhu tamakrum ha£a inna lakum azana qabla an bihT * amaritum fir‘aunu 

kalian me- suatu ini sesung- kalian aku sebeium kepada- apakah kalian Firaun 

renc anakar a muslihat cjuhnya_izinkan nya _ beriman _ 


/!! /< »/< ~"~ 7 s* i*> r>* ^Ti . 


La’uqat£i‘anna 
sungguh aku 
akan potong 


• Irt. 

Hr 

{124} 


amanna 

kami 

beriman 


ta'lamun(a) 
kalian 
mengetahui 

.!« 


fa saufa 
maka akan 


ahlaha 
pen- 

duduknya 

IITW* - 


minha 

darinya 


fil madTnati 
di kota 


- M - *» II 7 « l« . “ 


' la’usallibannakum 
sungguh akan aku 
salib kalian 


&Ufnma 

kemudian 


min khilafin 1 wa arjulakum 1 aidiyakum 

secara dan kaki tangan 

bersilang kalian kalian 

mm ; wmw va 


wm I T II 9 mw , v mm mi wj 

>'* j ^ ■* uj, »jJ ® 

MIX M IT bft «-* X a vh/ IlR r'-thiKInn i?inO rj (Ml 


ilia minna tsngqimu Wa ma 
kecuali kepada kamu balas dan 
kami dendam tidak 

11 w 


r- 9 ,-i mungqalibOn(a) il§ rabbina inna QalO 
11 dikembalikan kepada sungguh mereka 


^ JL r> 

*** 

muslin ■ wafted sanraw alaina 

(sebagai) orang-orang wafatkan- kesabaran afca-s 
ym l-^fserah <5m iah kami kami 


Tuhan kami 

*» 


r -“—“ un»-- y* *• „ ; n\ 

Syj Gc- £/ CX- l3 Gp c4>tj 9- 

mudirninffll cahraMu alsma iirirt rahhcina ia’sitna lammS rahhinS hi 5\/5ti 


□fr»g rabbana ja’atna lammS rabbina bi aySti 

fempah- Ta Julian telahdatang ketika Tuhan dengan 

kanlah kami kepada kami_kami ayat-ayat 


c^iy* j-k>> 111 


li yufsidu wa qaumahu musa atazaru fir'auna 

untukmembuat dan Musa apakah kamu Fir'aun 

kerusakan kaunnnya biarkan 




Wf 


ming qaumi mala’u 

kaum pemuka- 

pemuka 


Wa qalal 

dan {126} 

berkata 


5 ;l£( 


vf?a nastahyT 
dan kita 
biarkan hidup 


r 

| :ii 1 ri7; 1 

anak-anak 
laki-laki mereka 


3 li 


5 2:13 ^14 


sanuqattilu 
akan kita 
bunuh 


qala 

Firaun 

menjawab 


wa alihatak(a) 
dan tuhan- 
tuhanmu 


^jSJ. 

li qaumihis 
kepada kaumnya 


36 3 

musa Qala 

Musa berkata {127} 


i »> 

<^_y» 


wa yaiaraka 
dan mening- 
alkan kamu 

«i 


fil ar^i 
di bumi 


— war— 

□ t-rit-irTil fannahiirn wa inn3 • niftn’ahnm 


qahirun(a) 

berkuasa 


fauqahurn wa inna 
diatas dan sesung- 

mereka guhnya kami 


wanita (istri-istri) 
mereka 


- WW r ) 

\Z^jy_ 137-ilj 


9 ^ 

(>* 

may yuriSuha 

(kepada) Dia me- 

siapa wariskannya 


Eillah(i) 
(itu) milik 
Allah 


ar^a 

bumi 


wa$blru 
dan bersabarlah 


billShi 

kepada 

Allah 


{is)taTnQ 

mintalah 

pertolongan 

~WM 


-- 'WM --" U K1 


uiinil Q5lu 

kami telah Mereka 

ditindas berkata 


{128} 


lit-muttaqin(a) 
bagi orang-orang 
yang bertakwa 


wai ‘aqibatu 
dan kesudahan 
(yang baik) 



J>* 0 \ ^ \ S' 00 ’lS 0 ^ .S' s' » . 9 ^ .// ^ T I 9 

~£&J b-Jb 

Vnhhiikum ‘asa aala ii’tana wa mim ba'di ma ta’tivana minq qabli an 

dan setelah 


’rabbukum ‘asa qala ji’tana 

Tuhan mudah dia kamu datang 

kalian mudahan berkata_ kepada kami 


ta’tiyana 
kamu datang 
kepada kami 


■fil wnr'+nl/hlif'aj/i nn ‘qHi IITf 


fil ardi 
dibumi 


wa yastakhlifakum 
dan menjadikan kalian 
khalifah 


aduwwakum 
musuh kalian 


ming qabli an 
sebeium 

ay yuhllka 
akan membinasakan 




- wv 1 

' <\ X' I' ^ < *- 

0y>^3 JliJj ^ OfrU-io (-4* 


ala fir'auna 
keluarga Fir'aun 


akhazna 
Kami tetah 
menghukum 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


{129} 


taVnalunta) 
kalian kerjakan 


kaifa 

bagaimana 


s**\ 

sr> 


{130} 


<»> 
oj_ 

yazzakkarun(a) 

mengambil 

pelajaran 


v " J ‘\A - >^ itt'C ■" 



la'ailahum 
agar mereka 


minas Samarati 
dari buah-buahan 


wa naqsim 
dan 

kekurangan 



Mini! 

Oiirtiiuh 


irtafim 


SB l®>* 


Miiifd; Jj'I.i rnunfti 

Mi + ih 7awi>*h 
Mndtt 'RfluOirtll 


Farn 





bis sinTna 
dengan beberapa 
tahun (masa paceklik) 


7.A1-A'RAF 
(Tempat Tertinggi) 


165 




121. mereka berkata, "Kami beriman 
kepada Tuhan seluruh alam, 

122. (yaitu)Tuhan Musa dan Harun" 

123. Fir'aun berkata, "Mengapa kamu ber¬ 
iman kepadanya sebeium aku memberi 
izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar- 
benar tipu muslihat yang telah kamu 
rencanakan di kota ini, untuk mengusir 
penduduknya. Kelak kamu akan menge¬ 
tahui (akibat perbuatanmu ini). 

124. Pasti akan aku potong tangan dan 
kakimu dengan bersilang {tangan kanan 
dan kaki kiri atau sebaliknya), kemudian 
aku akan menyalib kamu semua." 

125. Mereka (para penyihir) menjawab, 
"Sesungguhnya kami akan kembali 
kepada Tuhan kami, 

126. dan engkau tidak melakukan balas 
dendam kepada kami, melainkan karena 
kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan 
kami ketika ayat-ayat itu datang kepada 
kami. "(Mereka berdo'a)Ya Tuhan kami, 
limpahkanlah kesabaran kepada kami 
dan matikanlah kami dalam keadaan 
muslim (berserah diri kepada-Mu)" 

127. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun 
berkata, "Apakah engkau akan membiar- 
kan Musa dan kaumnya untuk berbuat 
kerusakan di negeri ini (Mesir) dan me- 
ninggalkanmu dan tuhan-tuhanmu?" 
(Fir'aun) menjawab, "Akan kita bunuh 
anak-anak laki-laki mereka dan kita biar¬ 
kan hidup anak-anak perempuan mereka 
dan Sesungguhnya kita berkuasa penuh 
atas mereka." 

128. Musa berkata kepada kaumnya,"Mo- 
honlah pertolongan kepada Allah dan 
bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) 
milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa 
saja yang Dia kehendaki di antara hamba- 
hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) 
adalah bagi orang-orang yang bertakwa." 

129. Mereka (kaum Musa) berkata, "Ka¬ 
mi telah ditindas (oleh Fir'aun) sebeium 
engkau datang kepada kami dan setelah 
engkau datang." (Musa) menjawab, "Mu- 
dah-mudahan Tuhanmu membinasakan 
musuhmu dan menjadikan kamu khalifah 
di bumi; maka Dia akan melihat bagai¬ 
mana perbuatanmu." 

130. Dan sungguh, Kami telah meng¬ 
hukum Fir'aun dan kaumnya dengan 
(mendatangkan musim kemarau) berta- 
hun-tahun dan kekurangan buah-buahan, 
agar mereka mengambil pelajaran. 






























































166 


7. At - A'RAF 
(Tempat Tertinggi) 



131. Kemudian apabila kebaikan (kemak- 
muran) datang kepada mereka, mereka 
berkata, "Ini adalah karena (usaha) kami." 
Dan jika mereka ditimpa kesusahan, me¬ 
reka lemparkan sebab kesialan itu kepada 
Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, se- 
sungguhnya nasib mereka di tangan 
Allah, namun kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 


132. Dan mereka berkata (kepada Musa), 
"Bukti apa pun yang engkau bawa kepada 



"AJjX-u* |*f**£> olj 


aayvi aiuy tu$ibhum 

keburukan menimpa 

mereka 


Ians qSlu hasanatu 

bagi mereka kebaikan 

kami berkata 

W 


ja’athumul Fa,sa 

datang kepada maka 

a pab ila 


mereka 


LSI iyj 

_ ist.; ! * -a™. Ui 


w 


wa l§kinna MndalEShi ' talruhum innarna 
akan di sisi Allah kesialan sungguh 

tetapi _ mereka _ hanyalah 


ala ma'ah(u) wa mam 

ketahuilah bersamanya dan orang 

yann 


bi musa yaitayyarn 
kepada Musa mereka tuduh- 
kan kesialan 


i&* « Git- $6j 

min ayatil bihT ta’tina mahma 
dari dengan- kamu bagaimana- 

bukti _nya_ datang _ pun 


Wa qaiu . la ya'lamun(a) 

dan mereka ll 31) tidak mengetahui 
berkata 




jKi,arahum 

kebanyakan 

mereka 


kami untuk menyihir kami, kami tidak 
akan beriman kepadamu." 


133. Maka Kami kirimkan kepada mereka 
topan, beialang, kutu, katakdan darah (air 
minum berubah menjadi darah) sebagai 
bukti-bukti yang jelas tetapi mereka tetap 
menyombongkan diri dan mereka adalah 
kaum yang berdosa. 

134. Dan ketika mereka ditimpa azab 
(yang telah diterangkan itu) mereka pun 
berkata, "Wahai Musa! Mohonkanlah 
untuk kami kepada Tuhanmu sesuai 
dengan janji-Nya kepadamu. Jika engkau 
dapat menghilangkan azab itu dari kami, 
niscaya kami akan beriman kepadamu 
dan pasti akan kami biarkan Bani Israil 
pergi bersamamu". 


135. Tetapi setelah Kami hilangkan azab 
itu dari mereka hingga batas waktu yang 
harus mereka penuhi ternyata mereka 
ingkari janji. 

136. Maka Kami hukum sebagian di antara 
mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka 
di laut karena mereka telah mendustakan 
ayat-ayat Kami dan melalaikan ayat-ayat 
Kami. 

137. Dan Kami wariskan kepada kaum 
yang tertindas itu, bumi bagian timur 
dan bagian baratnya 335 > yang telah Kami 
berkahi. Dan telah sempurnalah firman 
Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) 
untuk Bani Israil disebabkan kesabaran 
mereka. Dan Kami hancurkan apa yang 
telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa 
yang telah mereka bangun. 


335) Negeri syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar 
keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu, 
setelah kerajaan Fir'aun runtuh negeri-negeri itu 
diwarisi oleh Bani israil. 

336) Yang dimaksud dengan bangunan-bangunan 
Fir'aun yang dihancurkan Allah ialah bangunan- 
bangunan yang didirikan mereka dengan menindas 
Bani israil, seperti kota Ramses, menara yang 
dibangun Haman atas perintah Fir'aun. 




CL/S 


.ill a* U ^ O 


'alaihimut Fa arsalna 

kepada maka Kami 

mereka kirimkan 

A* 


{132} 


laka nahnu 
kepada- kami 
mu 

W 


fa m3 


bihS 


htiisharHna. 

maka dengan- untuk menyih ! trj ] 
tidaklah ny a _ kami 


i&S ^ Iij irfc 


mufa?$alat(in) 
yang terperinci 


ayatim 

(sebagai) 

bukti-bukti 


wad dama 

dan darah 


wad ^af3di'a 
dan katak 


wal qummala 

dan kutu 


wal jarada 
dan beialang 


luTdnai 

topan 


Si 0 ^ 


/TN 


M 


‘alaihimur waqa'a Wa lammS T mujrimtn(a) qaumam wa kanti fasEakbstf 

atas mereka menimpa dan {133} yang berbuatdosa (adalah) dan mereka maka mereka me- 

ketika kaum nyombongkan diri 




U 


la'intf 

jika 


w; 


'iqdak(a) ‘ahida bima rabbaka lan£ (ud)‘u 

kepadamu Diajanjikan dengan kepada untuk berdoa- 

apa yang Tuhanmu kami (ah 

i« - 


yS mQsad 
wahai Musa 


M 


qalu rijzu 

mereka azab 

berkata 




bant 

Bani 


AW - 


ma'aka 

bersama 

kamu 


SUft >)) & 


wa lanursilanna laka la nu’minanna 
dan sungguh kami akan kepadamu sungguh kami 


akan beriman 


rijza 

azab 




& i!3 aialin riiTa * ‘smhnrrn ir krtev/Kfn 


V« 

\SJS 


^ 113 ajalin 
hingga waktu yang 
ditentukan 

mt 


rijza 

azab 


anhumur 
dari mereka 


kasysfni 
Kami hilangkan 


FailammS 
maka ketika 



{134} 


wr 


— jw~ 

• fa’aoraonshum minhum Fantaaamna _ vandku&unfa) 'hum i±a baliauhu bum 






fa’agraqnShum 
maka Kami tengge¬ 
lamkan mereka 


minhum Faqtaqamna , , 

sebagian maka Kami 1135} 
dari mereka menghukum 


yangku^un(a) 

mengingkari 


hum i±a 
mereka tiba-tiba 


baliguhu hum 

sampai mereka 

kepadanya 




XI gafilTn(a) ‘anha 

\ I JDj orang-orang yang darinya 
lalai 


wa kanu 
dan mereka 


bi 5yatina 
ayat-ayat 
Kami 


kazZabu 

mendustakan 


rr . _ 

bi'annahum fil yammi 

karena dalam laut 

mereka 




» S »J>. 




masyariqal 
bagian timur (negeri 
Syam) 


yustad‘afOha 

tertindas 


kanu 

mereka 


zgj dir 


V* 


la±Tna qaumal 

orang-orang kepada 

yang_kaum 




liOJ'J 

Wa aur&Sn^l 
dan Kami 
wariskan 


rabbikal 

Tuhanmu 


kalimatu 

perkataan 


wa tammat fiha 

dan telah di dalam- 
sempurna_nya 




barakna 

Kami 

berkahi 


latT 

yang 


c G:'; 


kan a 
telah 


ma 

apa yang 


wa dammarna 


)3jy& 


~rar 


wa magaribahal 
dan bagian 
baratnya(Mesir) 


argli 

bumij 




> H 


dan Kami 
hancurkan 


sabaru 

mereka 

bersabar 


bima 

karena 


‘ala biirii i i-.i 
atas Bani Israil 


hunni 
yang baik 


ya'risyun(a) kanu wa ma wa qaumuhu fir'aunu 

{137} bangun mereka dan apa dan 

yang kaumnya 


>/ 9/ 




Fir'aun 


ya^na’u 

membuat 



’EltfiunaH, 
MTmT 
r^mnuh 



Jm'Ii nom: 

r.TrujfO W.ijUi firtul 
Madd tnai 


AM 

. ► 11 . 



























































ya'kufuna 'ala qaumiy 

(yang) mereka kepada 

menyembah kaum 

mm 




fa’atau bahra 

maka mereka (diatas) laut 

sampai 

- ii 


bi banT isra’Tlal 
Bani Israil 


"r ~~ MW -H - 7 

~cA \'*\ " *> ’ 1*^1 <• e ~>\ 

(*-<ujr 44 uj j*»-i 


alihah(tun) 

tuhan- 

tuhan 


' kama lahum ilShang lana (Jjf'al yfl rnffsaj 

sebagaimana tuhan bagi jadikanlah wahai Musa 

baqi mereka kami 

D » VJ II 

$''> r -s , *r£s 


q&fii lahum 

mereka bagi 

berkata mereka 

f*J » 



l* 


JJ4? M ^ oi w 

wa bStilum fThi mahum mutabbarum hfi’uES'i Inna jTaoi tajhalun(a) qaumun ' innakum qSla 
dan batal di daiamnya apayang akan di- mereka sesungguh- t 1 -3oj yang tidak menge- kaum sungguh dia 
(sia-sia) mereka hancurkan _itu_nya_tahui (tentang T uhan) _kalian berkata 


u*)l 

ildh43W 

tuhan 




"IF 


■J3 j&x ju s <<;&> $r 6 


abgTkum 
aku akan 

mencarikan kalian 


gairatl£hi 
apakah kepada 
selain Allah 


Q§la 

dia 

berkata 


{139} 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kSnQ ma 

mereka apa 

yang 


> 


&l 


aqjainakum 
Kami menyelamat- 
kan kalian 


Wa i* 'alal^alarnTn/^ 1 ! fariHsInknm wa hnwa 


Wa i2 
dan ketika 


byZ-to 

yuqattilQna 

mereka 

membunuh 


(•I : 

Uj2\ 


U40} 

ITi 


'alal-'alamin(a) 
atas seluruh alam 


faddalakum 
telah melebihkan 
kalian 


wa huwa 
dan 
Dia 


'azab(i) 

siksaan 


so a! 

(dengan) 
seburuk-buruknya 


yasQmOnakum 
mereka menindas kalian 


ll » 


min Sli fir'auna 
dari kaum Fir'aun 


jy"» , v ,i ~ 


Li il l u I 
cobaan 


wa ff 2£likum 
dan pada yang 
demikian itu 




InisS’akum 
wanita-wanita 
kalian 

V>9 

s’ i ^ 


mi 

£32J 


wa yastahyuna 
dan membiarkan 
hidup 



lailmriw 

malam 


3Uj ^ << ■$> 


SaiaSTna 
tiga puluh 


mQsa 

kepada 

Musa 


Wa w3‘adnS 
dan Kami telah 
menjanjikan 




{141} 


'a?Tm(un) 
yang besar 


mir rabbikum 
dariTuhan 
kalian 




wa qSla 
dan berkata 


lailah(tan) 

malam 



rabbihi 

Tuhannya 


mTqatU 
waktu yang 
ditentukan 


Xxi 

fatamma bi ‘asyrin 
maka dengan sepu- 
sempurnakanlah luh (malam) 


x ) */»<x 

wa atmamnSha 
dan Kami 
sempurnakannya 


^,'j 


wa l§ tattabi' 
dan janganlah 
kamu mengjkuti 


wa a^lib 
dan 

p erbaikilah 


fT qaumT 
dalam (memimpin) 
kaumku 



harunakh 

Harun 


li akhThi 

kepada saudaranya 


) 

musS 

Musa 


^ ^ 'X C3S • 3^ 


wa kallamahu limTqStin§ mQs§ 

dan berfirman pada waktu yang Kami Musa 
kepada nya tentukan 


jffl a Wa lamm§ 
datang dan 

ketika 


{142} 


mufsidin(a) 
orang-orang yang 
berbuat kerusakan 


sabTlal 

jalan 


jyS y) 3 36 46 36 


(un)?ur 

lihatlah 


wa laikiniri taranl Ian qSla 

akan kamu tidak Dia 

tetapi melihat-Ku akan berfirman 

** 


ilaik(a) aqzur arinl rabbi qala rabbuhO 

Engkau (agar) aku tampakkanlah Ya dia Tuhan- 

_ melihat (diri-M u) kepadaku Tuhanku be rkata _ nya 


^ 'LC'l 9 1 - li 


tajalla falamma 

menam- maka 

pakkan ketika 


taranT 

kamu 

melihatku 


fasaufa 
maka akan 


makanahG 

pada 

tempatnya 

w 


(is)taqarra 
ia tetap 


fa’inis 

maka 

jika 


ilal jabali 
kepada bukit 


<3^ liS 4*4? ,j4j it===o 


afSqa falamma 
dia sadar maka ketika 
kembali 


§a'iqa(n) 

pingsan 


musa 

Musa 


wa kharra dakkaw ia'alahQ 

dan hancur maka Dia men- 

tersun gkur _luluh jadika nnya (gunung) 


ft © Gij d&\ £2 d 

tubtu 
aku 

bertobat 

i m- 




MatSfl S-ir->tl THwIlnh 
r^jJd W.ijib Kiulld^ll 
* Madd tijjim 


7. Al A'RAF 
{Tempat Tertlnggi) 



138. Dan Kami selamatkan Bani Israil me- 
nyeberangi laut itu (bagian utara dari Laut 
Merah). Ketika mereka sampai kepada 
suatu kaum yang tetap menyembah ber- 
hala 7 mereka (Bani israil) berkata, "Wahai 
Musa! Buatlah untuk kami sebuah tuhan 
(berhala) sebagaimana mereka mempu- 
nyai beberapa tuhan (berhala)" (Musa) 
menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang 
yang bodoh" 

139. Sesungguhnya mereka akan dihan- 
curkan (oleh kepercayaan) yang dianut- 
nya dan akan sia-sia apa yang telah me¬ 
reka kerjakan. 

140. Dia (Musa) berkata, "Pantaskah aku 
mencari tuhan untukmu selain Allah, pa- 
dahal Dia yang telah melebihkan kamu 
atas segala umat (pada masa itu). 

141. Dan (ingatlah wahai Bani Israil) ke¬ 
tika Kami menyelamatkan kamu dari 
(Fir'aun) dan kaumnya, yang menyiksa 
kamu dengan siksaan yang sangat berat, 
mereka membunuh anak-anak laki-laki- 
mu dan membiarkan hidup anak-anak 
perempuanmu. Dan pada yang demikian 
itu merupakan cobaan yang besar dari 
Tuhanmu. 

142. Dan Kami telah menjanjikan kepa¬ 
da Musa (memberikan Taurat) tiga pu¬ 
luh malam, dan Kami sempurnakan 
jumlah malam itu dengan sepuluh (ma¬ 
lam lagi), maka sempurnalah waktu yang 
telah ditentukan Tuhannya empat puluh 
malam. Dan Musa berkata kepada sauda¬ 
ranya (yaitu) Harun, "Gantikanlah aku 
dalam (memimpin) kaumku, dan perba- 
ikilah (dirimu dan kaummu), dan jangan¬ 
lah engkau mengikuti jalan orang-orang 
yang berbuat kerusakan" 


143. Dan ketika Musa datang untuk 
(munajat) pada waktu yang telah Kami 
tentukan dan Tuhan telah berfirman 
(langsung) kepadanya, (Musa) berkata, 
"Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) 
kepadaku agar aku dapat melihat Engkau" 
(Allah) berfirman, "Engkau tidak akan 
(sanggup) melihat-Ku, namun lihatlah 
ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya 
(sebagai sediakala) niscaya engkau 
dapat melihat-Ku" Maka ketika Tuhannya 
menampakkan (keagungan-Nya) kepada 
gunung itu, 337 ) gunung itu hancur luluh 
dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah 
Musa sadar, dia berkata, "Mahasuci 
Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan 
aku adalah orang yang pertama-tama 
beriman." 

337) Para mufasir ada yang berpendapat, 
pengertiannya ialah kebesaran dan kekuasaan 
Allah, dan ada Pula yang menafsirkan bahwa yang 
nampak itu adalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga 
tampaknya Allah itu bukanlah seperti tampaknya 
makhluk, ha nya tampak yang sesuai sifat-sifat Allah 
yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. 



















































































€ 


168 


7.AI~A'RAF 
(Tempat Tertinggft 


144. (Allah) berfirman, "Wahai Musa! 
Sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) 
engkau dari manusia yang lain (pada 
masamu) untuk membawa risalah-Ku dan 
firman-Ku, sebab itu berpegang teguhlah 
kepada apa yang Aku berikan kepadamu 
dan hendaklah engkau termasuk orang- 
orang yang bersyukur." 

145. Dan telah Kami tuliskan untuk Musa 
pada lauh-lauh (Taurat) 338 * segala sesua- 
tu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk 
segala hal; maka (Kami berfirman), "Berpe- 
gangteguhlah kepadanya dan suruhlah 
kaummu berpegang kepadanya dan sebaik- 
baiknya , 339 * Aku akan memperlihatkan ke¬ 
padamu negeri orang-orang fasik." 340 * 

146. Akan Aku palingkan dari tanda-tan- 
da (kekuasaan-Ku) orang-orang yang me- 
nyombongkan diri di bumi tanpa alasan 
yang benar. Kalaupun mereka melihat 
setiap tanda (kekuasaan-Ku) mereka tetap 
tidak akan beriman kepadanya. Dan jika 
mereka melihat jalan yang membawa 
kepada petunjuk, mereka tidak (akan) 
menempuhnya, tetapi jika mereka melihat 
jalan kesesatan, mereka menempuhnya. 
Yang demikian adalah karena mereka 
mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka 
selalu lengah terhadapnya. 

147. Dan orang-orang yang mendustakan 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan (mendus¬ 
takan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah 
amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai 
dengan apa yang telah mereka kerjakan. 

148. Dan kaum Musa, setelah kepergian 
(Musa ke Gunung Sinai) mereka membuat 
patung anak sapi yang bertubuh dan da- 
pat melenguh (bersuara) dari perhiasan 
(emas) 34 1 * Apakah mereka tidak mengetahui 
bahwa (patung) anak sapi itu tidak dapat 
berbicara dengan mereka dan tidak dapat 
(pula) menunjukkan jalan kepada mereka? 
Mereka menjadikannya (sebagai sembahan). 
Mereka adalah orang-orang yang zalim. 

149. Dan setelah mereka menyesali perbu- 
atannya dan mengetahui bahwa telah sesat, 
mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan 
kami tidak memberi rahmat kepada kami 
dan tidak mengampuni kami, pastilah kami 
menjadi orang-orang yang rugi." 

338) Lauh ialah kepingan batu atau kayu yang tertulis isi 
Taurat yang diterima Nabi Musa a.s. setelah munajat di 
Gunung Sinai. 

339) Utamakanlah yang wajib-wajib dahulu dari yang 
sunah dan mubah, 

340) Allah akan memperlihatkan negeri orang-orang fasik 
seperti Fir'aun, 'Ad, Samud dan sebagainya yang hancur 
bersama mereka akibat akhir kejahatan dan kefasikan 
mereka. 

341) Mereka membuat patung anak sapi dari emas. Para 
mufasir berpendapat bahwa patung itu tetap patung 
tidak bernyawa. Suara yang seperti sapi itu hanyalah yang 
disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam rongga 
patung itu" dengan teknik yang dikenal oleh Samiri waktu 
itu dan sebagian mufasir ada yang menafsirkan bahwa 
patung yang dibuat itu kemudian menjadi tubuh yang 
bernyawa dan mempunyai suara sapi. 



_ _ _ _ __ - - - * _ _ 

i&g eGJV'.i 

_ . _ J -I _ I ^ minn i'lllli fll allit/ohi 


wa taf§Tlal 
dan penjelasan 


maulzaiaw 

sebagai 

pelajaran 


syai im 
sesuatu 


ming kulli 
segala 


‘ fil alwahi 
dalam lauh-lauh 
(Taurat) 


IbM 

ntukuju 


\jX>& (JXajS) 


ft* - 


sa’urTkum 

akan Aku perlihatkan 
pada kalian 


bi absaniha ya’khu±u qaumaka wa’mur bi quwwatiw fakhuiha syariln) 

dengan sebaik- mereka kaummu dan suruhlah dengan kuat makaambillah 

baiknya berpegang (Bani Israil) _ ia _ _ 


d .cyjji ‘-^rvsLua jo 


yatakabbaruna 

menyombongkan 

diri 


la£Tna ‘an ayatiyal Sa’asrifu 

orang-orang dari ayat-ayat-Ku Aku akan 

yang memalingkan 

- H 


{145} 




fasiqln(a) 
orang-orang 
yang fasik 


dAral- 

negeri 


i yu'minu 
mereka tidak 
beriman 


kuila ayatil 
tiap-tiap ayat 


yarau wa ly 

mereka melihat dan jika 


bigairil-baqq(i) 
tanpa hak 


fil argli 

di bumi 


olj Olj 


yarau 

mereka 

melihat 


wa iy 
dan jika 


sablla(n) 

sebagai 

jalan 


la yattakhizuhu 
mereka tidak 
menjadikannya 


rusydi 

petunjuk 


sabTlar 

jalan 


yarau wa iy bih® 

mereka dan jika kepadanya 

melihat 


6b\_, tfST ’3l & $\ fcgZ 

✓ «♦ *, -/• I' I • ** ^ «* ** 1 

hi5v5tin» ^ bi’annahum zaiika sablla(n) vattakhiiuhu aayyi satMflflff 


bi ayatina 
ayat-ayat kami 


ka2±abu bi'annahurff zaiika sablla(n) yattakhiiuhu gayyi sa&TTaJ 

mendustakan karena sungguh demikian sebagai jalan mereka (yang)sesat jalan 

mereka itu mengambiinya 


f 

dan pertemuan 


$r s m 


wa liqa’il bi ayatina kazzabu Wallazina 

ayat-ayat mendustakan dan orang-orang D 46} 
Kami yang 

w ' 


aafilTn(a) 'anha wa W 

orang-orang darinya dan 

yang lalai _ _ mereka 


i ji M 

i,^\ lull \yima hcl * ihiim hahitpt akhirati 


kanu ma IMA yujzauna 

mereka (seperti) apa kecuali mereka diberi 

yang balasan 

w 


ha 
tidaklah 


a'maluhum 

amal-amal 

mereka 


habitat 

sia-sia 


akhirati 

akhirat 


m <**L> 9 ^ /*\ ? ^ 


min buliyyihim 
dari perhiasan- 
perhiasan mereka 


mim ba'dihi 
setelah nya 


musa 

Musa 




qaumu Wattakhaza 

kaum dan 

(Bani Israil) menjadikan 


m 

{147} 


ya'malun(a) 

kerjakan 


}&££& ^6\ \jjh 

wa la yahdlhim la yukallimuhum annahu yarau alam khuwar(un) lahu jasadal >1^ 

dan tidak memberi tidak dapat ber- bahwa- mereka apakah suara baginya yang anaklembu 

petunjuk mereka bicara dengan mereka sanya ia meli hat tidak bertubuh _' 


@ ^4^ 


suqita 

menyesali 


Wa lamm£ 

dan {148} 

setelah 


zalimi n(a) 
orang-orang 
yang zalim 


wa kanu 
dan mereka 


Ittakhazuhu 
mereka menjadikannya 
(sebagai sesembahan) 


jalan 


varhamna 'lam la’il qalu dallu qad lannahum wara’au ffaidihim 


yarhamna *lan{ Is’il qalu dallu qad 

memberi rahmat tidak sungguh mereka telah sesat sungguh bahwasanya dan mereka 
kepada kami jika berkata mereka mengetahui 


--- n - 



perbuatan 

tangan mereka A 


minal-khasirln(a) 
termasuk orang-orang 
yang rugi 


lanakunanna 
sungguh kami 
menjadi 



wa yagfir lana 
dan mengampuni 
kami 

■tfd J#‘if 


Tuhan 

kami 


jWyri- 

ll ijh 


TnWihd% 

MaJtJVVfljlliWultMt 

Or 
































































































&■ £3. 36 ’ U jw CJS 


|<halaftumuni 
(pekerjaan) kalian 
saat menggantiku 


bi’sema 

alangkah 

buruknya 


qala 

dia 

berkata 


asifang 

sedih 

hati 


gaqlbana 
dalam keadaan 
marah 


ilai qaumihi 
kepada 
kaumnya 


musa 

Musa 


rajaa 

kembali 


U! r«*iVi u/o _ it n U«l 1 »UU!L. .m 


bi ra’si 
kepala 


wa akhaza 
dan dia 
memegang 


alwaha 
lembaran- 
lembaran (Taurat) 


pg 


p 

wa kadu 
dan hampir- 
hampir mereka 


C.-.—T tnsiiimas 


wa alqal 
dan dia 
melemparkan 

¥ 1 " 


rabbi kum 
Tuhan 
kalian 


(S' 

amra 

perintah 


(is)tad'afunT 
mereka menjadikan 
aku lemah 


qaumas 

kaum 


innal 

sesung- 

guhnya 


••c 

r 

umma 

ibuku 


V‘l 

''•i 

oil 

(ib)na 

wahai 

anak 


a'ajiltum 

apakah kalian hen- 
dak mendahului 

“ wm~ 


Wa lemma 
Dan 
ketika 

&}*%i 

mim ba‘di 
setelahku 


JlS fCH 


qSlab 

dia 

berkata 




ilaih(i) yajurruhu 
kepadanya dia 

menariknya 


✓ H"' 

akhihi 
saudaranya 
(Harun a.s) 


ma'ai qaumiz 
beserta 
kaum 


* wa la taj'alnt 
dan janganlah 
kamu Jadikan aku 

n 


a'da’a 

musuh- 

musuh 



j\d 

•yaqtuKinanT 
membunuhku 


fa la tusymit 
maka janganlah kamu 
jadikan gembira 


ft 

dalam 


wa adkhtlna 
dan masuk- 
kanfah kami 


Wrlll^kl-.' 

dan 

saudaraku 

vt 


ampunilah 

aku 


rabbig 

Tuhanku 


Qala 

dia 

berkata 


{150} 


zalirmn(a) 
yang zalim 


\M\ si ® 


A 

• vsi • 

v 

(it)takhaiul la±inat Innal 

menjadikan (seba- orang-orang sesungguh- {151} 
gai sesembahan) yang nya 


^9* 


rahimin(a) 
dan semua 
para penyayang 

w 


UJJI iiil a rtiis; 


>sA '*' K ' 

Oj!J "— 

tarhamur wa aqta rahmatik(a) 

Maha dan Engkau rahmat-Mu 
Penyayang 

W‘l 


dunya 

dunia 


fil hayatid 
dalam 
kehidupan 


wa ziliatun 
dan 
kehinaan 


mir rabbihim 
dariTuhan 
mereka 


gadabum 

kemurkaan 




sayanaluhum 
kelak akan 
menimpa mereka 

w; 


m ® it && 


muftarTn(a) 


Surnma sayyi’Sti ‘amilus WallazTna 

kemudlart kejahatan- mengerjakan dan orang- orang-orang yang 

kejahatan orang yang membuat kebohonqan 

« 7~7 ! 33» : II VS 

i»>' 


najiii wa ka±alika 

Kami memberi dan 

balasan demikianlah 

w 


» £ \' it C J :'Y Y r > i- 


rahim(un) la gafurur mim ba'diha 

Maha sungguh Maha setelahnya 

Penyayang Pengampun 


rabbaka inna wa amanu 
Tuhanmu sesung- dan 

guhnya beriman 

— H 


mim ba'diha tabu 

setelahnya mereka 

bertobat 


“rtfVi 33 4-^' ^4 {% 8 


*r afl alwaha ak h® 4al 

dan lembaran-le'mbaran dia 

dalam (Taurat) mengambil 


ga^abu 

amarah 


‘am musal 
dari Musa 


sakata 
red a 


Wa lamma 

dan {153} 

setelah 


ITdf 


' s S\. 

WakhtSra -- yarhabun(a) li rabbihim 1 hum iiilaiTna 
dan il04j takut kepada Tuhan mereka bagi orang- 

memilih mereka orang yang 

n# - - 


wa ra^matul hudaw nuskhatiha 
dan rahmat ada petunjuk tulisannya 


. »*ir - - u -i>v-„—- — 

I tH " nk-ha^athl imi II" fslimma iimTn3i-in5 r^inlo) eaKTrn naumahn mnp5 


rajfatu 

gempa 

bumi 


' akhaiathumur falamma 
menimpa maka 


limTqatina 
untukwaktu yang 
Kami tentukan 


rajulal 

laki-laki 


sablna 
tujuh puluh 


qaumahu 

kaumnya 


mus£ 

Musa 


A 


si4 ckHi *3 ; 


fjla 

anak lembu 




fa'alas birn§ atuhlikunS wa iyyay(a) ming qapitr 
berbuat di- apakah Engkau akan dan aku sebeiumnya 
sebabkan binasakan kami 


ahlaktahum syi’ta lau rabbi qala 

Engkau mem- Engkau jika Tuhanku dia 

binasakan mereka menghendaki berkata 

«r 


ilis ^ 44 •ill </, oi IL 


wa tahdT tasya’u mar) biha tugJIHu 

dan Engkau Engkau orang dengan- Engkau 

beri petunjuk kehendaki yang nya sesatkan 


fitnatuk(a) ill§ hiya in minna sufaha’u 
cobaan kecuali ia tidak- di antara orang-orang 
Engkau iah kami yang bodoh 




\M 



gafirin(a) khairul wa arjta warbamnS fagfirlana waliyyuna aqta tasya'(u) 

{155} Pemberi ampun sebaik- dan dan rahmatilah maka ampunilah pelindung Engkau Engkau 
baik Engkau kami kami kami kehendaki 

Miidd (ila^TdWLldh 
if r* 1 ,V .1 jI tr Jit utt * s 11 
M.>4d Fit/im 
Mflda F t*rt| 



u 

mar) 

orang 

yang 



7. Af - A'RAF 

(Tempat Tertinggi) 


169 


150. Dan ketika Musa telah kembali kepada 
kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia 
berkata, "Alangkah buruknya perbuatan 
yang kamu kerjakan selama kepergianku! 
Apakah kamu hendak mendahului janji 
Tuhanmu?" 342) Musa pun melemparkan 
lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang kepa¬ 
la saudaranya (Harun) sambil menarik ke 
arahnya. (Harun) berkata/Wahaianakibuku! 
Kaum ini telah menganggapku lemah dan 
hampir saja mereka membunuhku, sebab 
itu janganlah engkau menjadikan musuh- 
musuh menyoraki melihat kemalanganku, 
dan janganlah engkau jadikan aku sebagai 
orang-orang yang zalim" 


151. Dia (Musa) berdo'a, "YaTuhanku, am¬ 
punilah aku dan saudaraku dan masuk- 
kanlah kami ke dalam rahmat Engkau, 
dan Engkau adalah Maha Penyayang dari 
semua penyayang" 


152. Sesungguhnya orang-orang yang 
menjadikan (patung) anak sapi (sebagai 
sembahannya), kelak akan menerima ke¬ 
murkaan dariTuhan mereka dan kehinaan 
dalam kehidupan di dunia. Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang- 
orang yang berbuat kebohongan. 


153. Dan orang-orang yang telah me¬ 
ngerjakan kejahatan, kemudian bertobat 
dan beriman niscaya setelah itu Tuhanmu 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

154. Dan setelah amarah Musa mereda, 
diambilnya (kembali) lauh-lauh (Taurat) 
itu, di dalam tulisannya terdapat petunjuk 
dan rahmat bagi orang-orang yang takut 
kepada Tuhannya. 


155. Dan Musa memilih tujuh puluh 
orang dari kaumnya untuk (memohon to- 
bat kepada Kami) pada waktu yang telah 
Kami tentukan. Ketika mereka ditimpa 
gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, 
jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau 
binasakan mereka dan aku sebelum ini. 
Apakah Engkau akan membinasakan kami 
karena perbuatan orang-orang yang ku- 
rang berakal di antara kami? Itu hanyalah 
cobaan dari-Mu, Engkau sesatkan dengan 
cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki 
dan Engkau beri petunjuk kepada siapa 
yang Engkau kehendaki. 11 Engkaulah 
pemimpin kami, maka ampunilah kami dan 
berilah kami rahmat Engkaulah Pemberi 
ampun yang terbaik" 

342) Apakah kamu,tidaksabarmenanti kedatanganku 
kembali setelah munajat kepada Tuhan, sehingga 
kamu membuat Patung anak sapi untuk disembah 
sebagaimana mereka menyembah Allah? 

343) Perbuatan mereka membuat patung anak sapi 
dan menyembahnya itu adalah suatu cobaan dari 
Allah untuk menguji mereka, siapa yang sebenarnya 
kuat imannya dan siapa yang masih ragu-ragu. Orang 
yang lemah imannya itulah yang mengikuti Samiri 
dan menyembah patung anak sapi itu. Tetapi orang 
yang kuat imannya, tetap dalam keimanannya. 



































































€ 


170 


7.AI-A'RAF 

(TempatTertinggi) 


156. Dan tetapkanlah untuk kami 
kebaikan di dunia ini dan di akhirat. 
Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada 
Engkau. (Allah) berfirman, "Siksa-Ku akan 
Aku timpakan kepada siapa yang Aku 
kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala 
sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat- 
Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang 
menunaikan zakat dan orang-orang yang 
beriman kepada ayat-ayat Kami" 

157. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti 
Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca 
tulis) yang (namanya) mereka dapati 
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada 
pada mereka, yang menyuruh mereka 
berbuat yang makruf dan mencegah dari 
yang mungkar, dan yang menghalalkan 
segala yang baik bagi mereka dan meng- 
haramkan segala yang buruk bagi mere¬ 
ka, dan membebaskan beban-beban dan 
belenggu-belenggu yang ada pada mere¬ 
ka. -' Adapun orang-orang yang beriman 
kepadanya, memuliakannya, menolong- 
nya dan mengikuti cahaya yang terang 
yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), 
mereka itulah orang-orang yang berun- 
tung. 

158. Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
manusia! Sesungguhnya aku ini utusan 
Allah bagi kamu semua, Yang memiliki 
kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) selain Dia, Yang 
menghidupkan dan mematikan, maka 
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul- 
Nya, (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman 
kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat 
Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar 
kamu mendapat petunjuk." 

159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat 
suatu umat yang memberi petunjuk (ke¬ 
pada manusia) dengan (dasar) kebenaran 
dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil 
menjalankan keadilan.^ 45 ) 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Perlu ditetahut bahwa semua surah Al-Qur'an, 
antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang 
kuat dan kesesuaian yang halus. Hat itu ha nya 
bisa diketahui oteh orang-orang .menghayatinya 
Atiah swt. berfirman, "Maka tidakkah mereka 
menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya 
(Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pasUlah memka 
menemukan banyak hal yang bertentangan di 
daiamnya." (an-NiScT [Al* 82) 


344) Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad 
saw. tidak ada lagi beban yang berat yang dipikulkan 
kepada Bani Israil. umpamanya: Mensyariatkan 
membunuh diri untuk sahnya tobat, wajib qi$a ? pada 
pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa 
boleh membayar diat (ganti rugi), memotong anggota 
badan yang melakukan kesalahan, membuang atau 
menggunting kain yang kena najis. 

345 ) Mereka memberi petunjuk dan menuntun 
dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan 
yang datang dari Allah. Dan juga dalam hal mengadili 
perkara, mereka selalu mencari keadilan dengan 
berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan Allah. 


























































































160. Dan Kami membagi menjadi dua 
belas suku yang masing-masing berjum- 
lah besar, dan Kami wahyukan kepada 
Musa ketika kaumnya meminta air kepa- 
danya, "Pukullah batu itu dengan tong- 
katmu!" Maka memancarlah dari (batu) 
itu dua belas mata air. Setiap suku telah 
mengetahui tempat minumnya masing- 
masing. Dan Kami naungi mereka dengan 
awan dan Kami turunkan kepada mereka 
mann dan salwa. (Kami berfirman), "Ma- 
kanlah yang baik-baik dari rezeki yang 
telah Kami berikan kepadamu." Mereka 
tidak menzalimi Kami, tetapi merekalah 
yang selalu menzalimi dirinya sendiri. 

161. Dan (ingatlah), ketika dikatakan ke¬ 
pada mereka (Bani Israil), "Diamlah di 
negeri ini (Baitulmaqdis) dan makanlah 
dari (hasil bumi)nya di mana saja kamu 
kehendaki."Dan katakanlah/'Bebaskanlah 
kami dari dosa kami, dan masukilah pintu 
gerbangnya sambil membungkuk, niscaya 
Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu." 
Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 

162. Maka orang-orang yang zalim di 
antara mereka mengganti (perkataan itu) 
dengan perkataan yang tidak dikatakan 
kepada mereka- 346 ) maka Kami timpakan 
kepada mereka azab dari langit disebab- 
kan kezaliman mereka. 

163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israil 
tentang negeri 347 ) yang terletak di dekat 
laut ketika mereka melanggaraturan pada 
hari Sabat,- 4 ® (yaitu) ketika datang kepada 
mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) 
mereka terapung-apung di permukaan 
air, padahal pada hari-hari yang bukan 
Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada 
mereka. Demikianlah Kami menguji me¬ 
reka disebabkan mereka berlaku fasik. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Seeara etimologi, kata ayat memiiiki banyak 
makna, di antaranya adalah sebagai feerikut 
1* Tanda dan bukt!, sebagaimana firman Allah 
swt. dalam surah ar-ROm (30j: 20 

2. Pelajaran. Seperti terdapat di daiam firman- 
Nyadaiam surah Hud fll]: 103 

3. Mukjizat. Seperti terdapat di daiam firman- 
Nyadalam surah al-lsra' [17]: 101 

4. Bangunan yang tmgg! menjulang. Sebagai¬ 
mana di daiam firman-Wyadalam surah asy- 
Syu'ara' [26J 128 


346) Mereka diperintahkan untuk mengucap, 
"tfittatun" {mohon dilepaskan dari dosa) namun 
mereka mengubah sambil mencemooh dan 
mengucapkan, "fjittun ftsya'irah"(berarti gandum). 

347) Kota Eilah yang teletak di pantai laut Merah 
antara kota Madyan dan gunung Sinai. 

348) Menurut aturan mereka tidak boleh bekerja pada 
hari Sabat, Karena hari Sabat itu dikhususkan hanya 
untuk beribadah. 

























































































T 7. Al-A'RAF f||L 
1 1 (TempatTertinggi) p gr 

164. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di 
antara mereka berkata, "Mengapa kamu 
menasihati kaum yang akan dibinasakan 
atau diazab Allah dengan azab yang sa- 
ngat keras?" Mereka menjawab/Agar Ka¬ 
mi mempunyai alasan (lepas tanggung 
jawab) kepada Tuhanmu, 349 ) dan agar 
mereka bertakwa." 

165. Maka setelah mereka melupakan 
apa yang diperingatkan kepada mereka, 
Kami selamatkan orang-orang yang me- 
larang orang yang berbuat jahat dan Kami 
timpakan kepada orang-orang yang zalim 
siksaan yang keras, disebabkan mereka 
selalu berbuat fasik. 

166. Maka setelah mereka bersikap som- 
bong terhadap segala apa yang dilarang. 
Kami katakan kepada mereka, "Jadilah 
kamu kera yang hina." 

167. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 
memberitahukan, bahwa sungguh, Dia 
akan mengirim orang-orang yang akan 
menimpakan azab yang seburuk-buruk- 
nya kepada mereka (orang Yahudi) 
sampai hari Kiamat. Sesungguhnya Tu¬ 
hanmu sangat cepat siksa-Nya, dan se¬ 
sungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

168. Dan Kami pecahkan mereka di du- 
nia ini menjadi beberapa golongan; di 
antaranya ada orang-orang yang saleh 
dan ada yang tidak demikian. Dan Kami 
uji mereka dengan (nikmat) yang baik- 
baik dan (bencana) yang buruk-buruk, 
agar mereka kembali (kepada kebenaran). 

169. Maka setelah mereka, datanglah ge- 
nerasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, 
yang mengambil harta benda dunia yang 
rendah ini. Lalu mereka berkata, "Kami 
akan diberi ampun". Dan kelakjika harta 
benda dunia datang kepada mereka se~ 
banyak itu (pula), niscaya mereka akan 
mengambilnya (juga). Bukankah mere¬ 
ka sudah terikat perjanjian dalam Kitab 
(Taurat) bahwa mereka tidak akan menga- 
takan terhadap Allah, kecuali yang benar, 
padahal mereka telah mempelajari apa 
yang tersebut di dalamnya? Negeri akhirat 
itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. 
Maka tidakkah kamu mengerti? 

170. Dan orang-orang yang berpegang 
teguh pada Kitab (Taurat) serta melaksa- 
nakan shalat, (akan diberi pahala). Sung¬ 
guh, Kami tidak akan menghilangkan pa¬ 
hala orang-orang saleh. 


349) Alasan mereka itu ialah mereka telah 
melaksanakan perintah Allah untuk memberi 
peringatan. 


.»* 

mu'azzibuhum au 
mengazab atau 


- 1 'ir i - -rn -i— 

* muhlikuhum nillShu qauma ta‘i?una 'lima 'minhurn ummatum qalat vVai; 
j membinasakan mereka Allah kaum kalian mengapa di antara umat berUcaia fan 


ta‘i?una 

kalian 

menasihati 


lima ’minhurn ummatum qalat j 

mengapa di antara umat berkata 

mereka taja 




m 

vx 

yattaqun(a) 
{164} bertakwa 


wa la'allahum 
dan agar 
mereka 


ila rabbikum 
kepada 
Tuhan kalian 


ma'ziratan 

(sebagai) 

alasan 


q3lu 

mereka 

berkata 


syadTda(n) 
yang sangat 
keras 


(denpm 

azab 


‘anis su’i 
dari berbuat 
jahat 




ail 


yanhauna 
me la rang 


lazTna 

orang-orang 

yang 


•* * 

aqjainal 

Kami 

selamatkan 


>> 

trihT 

dengannya 


u 

ma zukkiru 
apa yang mereka 
diperingatkan 


" \" \ mJk ' S-" 

iU u» 


w 


. ■ >"* 

nasQ Fmarnrnfi 
mereka 

melupakan setelah 



isJ. £& sD.% 


ba’Tsim 

yang 

keras 


bi ‘azSbim 

dengan 

siksaan 


zalamu 

zalim 


lazTna wa akhainij 
orang-orang dan Kami 
yang siksii 


XSj, A 01 Si 5r 

khasffn(a) qiradatan kunu ’lahum qulna ‘anhu nuhu ma ‘am ‘atau Falamma 

yang hina kera iadilah kepada Kami darinya mereka apa dari mereka maka {165} 


kunu 

jadilah 

kalian 


’lahum qulna 
kepada Kami 
mereka katakan 


H 


i<V‘i 


nuhu 

mereka 

dilarang 


ma 

apa 

yang 


‘atau Falamma 
mereka maka {165} 
melanggar ketika 


may 

orang yang 


XjJll £0* OW? A J '3 

. - _-I * . i si : \A/^ ;-V 


qiyamati 

kiamat 


ila yaumil 
hingga hari 


w 

•(''A' 

4jIj 


wa innahu 'iqabi 

dan sesung- siksa-Nya 

guhnya Dia 


la sari ui 
amat cepat 


‘alaihim kaynb'aftauna rabbuka 

atas mereka sungguh Dia akan Tuhanmu 
(Yahudi) mengirim 

T» 



■1531 


'azab(i) 

azab 


ta’azzana 
memberi¬ 
tahukan 

— VJ r~ 

s - 'i 

O > 

su’al 
seburuk- 
buruk 


Wa iz 

dan (1661 
ketika 


’ yas&snuhum 

akan menimpakan 
kepada mereka 


> >» 


E. 


US' 


minhumus umama(n) 

di antara menjadi beberapa 
mereka golongan 

:— «w 


fil ardi 
di bumi 


> > 

"A0**]aSj 

* Wa aatta'nah 


1 Wa qatta'nahum 
dan Kami membagi- 
bagi mereka 


{167} 


rafiim(un) 

Maha Penyayang Maha 

Pengampun 




) 

• 
A 


3-1 


bil hasanati 
dengan yang 
baik-baik 


- > \' 

* wa balaunahum 
dan Kami coba 
mereka 




‘dJS, i 

zalika 

demikian 


oji 

duna 

selain 




r&j 

wa minhurn 
dan di antara 
mereka 


II 

9- 





khalfuw 

pengganti 


• mim hfl'dihim Fakhnlafa 


mlm ba’dihim 
setelah mereka 


Fakhalafa 
maka 
menggantikan 


t;m} 

V 

{168} 


yarji'un(a) 

kembali 


• la'allahi im 


agar 

mereka 




was sayyi'ati 
dan yang 
buruk-buruk 




^ ^ — __i _ __ = ■. nrnil 


sayugfaru iana wa yaquIGna adna 

kami akan dan mereka berkata yang 
diampun rendah 


‘ara^la 

harta 

benda 


ya’khu^una 

mereka 

mengambil 


kitaba vfflriS#! 

Kitab mereka 

(Taurat) mewarisi 


„ y - JzLa rp* oV' rp l °' J 

kitabi mTSaqui ‘alaihim yu'khaz alam ya'khuzuh(u) miSluhu 'ara^um ya'tThim wa 

Kitab perjanjian atas mereka diambil bukan- mereka sebanyak harta datang kepada dan 

kah mengambilnya itu benda mereka_ J lk ^._ 

Wj C ijijSS Jji -il 


akhiratu wad darul 
akhirat dan 

kampung 


fth(i) ma wa darasu 

di dalamnya apa dan mereka 

yang mempelajari 


haqqa 

yang 

benar 


illal ‘alallShi 

kecuali terhadap 

Allah 


layaqGlQ a! , 
mereka tidak agi' 
mengatakan 


Cfj ilj 3 bjp£± ^ 


yumassikQna VVaila±Tna r 1# ;oi afala ta'qilun(a) yattaqun(a) 

berpegang teguh dan orang-orang ll09| maka apakah mereka bertakwa 

yang tidak berakal 


lillazTna 


bagi orang-orang lebjh 

vana b alK _ 


-"" W*W - WW u 

3 5=4^' J>3 £*2^ & \y&\j 

***’•?,, , , -x * _ hii kitabi 



bil kitabi 

kepada Kitab 
























































7. Al - A'RAF 
(Tempat Tertinggi) 


173 


& & ® m 

bihim waqi'Qm annahu waparmu ?ullatuvv seakan- fauqahum jabala 

mereka memmpa bahwa- dan mereka menjadi a kan ia diatas gunung 

sanya ia mengira naungan (gunung itu) mereka (Tursina) 

l-V'billol/i irrt fi“hi m5 hi rti iU/iKOflu/ nn in i 


nataqnal Wa iz 
diatas gunung Kami meng- dan 

mereka (Tursina) angkat/ mencabut ketika 


„ tattaqun(a) 

{171} bertakwa 


la'aliakum fihi m5 waikuru 
agar kalian di dalamnya apa dan ingatiah 
yang kalian 


bi quwwatiw ’atainSkum 
dengan kami berikan 


!• i asyhadahum 
dan Dia mengambil 
saksi pada mereka 


2urriyyatahum 

keturunan 

mereka 


miq ?uhurihtm 
dari puriggung 
mereka 


adama 

Adam 


kuat 

W9 


rninrr ban’ 

dari anak 


pada kalian 


khuzu 
apa ambillah 
yang 


kalian 




v 

rabbuka 

akhaza 

Wa iz 

Tuhanmu 

mengambil 

dan 

ketika 


Journal taqulu aq syahidn§ baia qalu birabbikum alastu * anfusihim 

pada kalian agartidak kami bersaksi ya mereka Tuhan bukankah atas diri 

hari mengatakan berkata kalian Aku mereka 


bukankah 
Aku 

If 


K 


4^ uj. y j> QP '-^6^ u 


asyraka innama tcqulG Au gafilm(a) ‘an haza 

telah menye- sesung- kalian atau {172} orang-orang dalam 

kutukan guhnya mengatakan agartidak yang lalai (hal) ini 

wu . . n 


kunna inna qiyamati 

kami sungguh kiamat 

kami 


jli G USCjQ^si -tyi \L£=>j Sjbt £j U 

afail ihliL't i-riittr tr.,3m 71 irrilll/'lt'im lua tsi inn? minvi nnhl.i aho’lin!! 


fallal blma afatuhlikuna mim toa'dJhim 

perbuatan disebab- apakah Engkau akan setelah mereka 

kan membinasakan kami 


zurriyyatam wa kunna 

adalah dan kami 

keturunan 


mmg qablu aba’una 
sebelumnya bapak-bapak 
kami 


4 ?u && ® && 

nji'un(a) wa la'allahum ayati nufa$?ilul Wa kaz§lika mubtilun(a) 

cembali dan agar ayat-ayat Kami dan demikianlah {173} orang-orang 


yarji'Gn(a) 

kembali 


m la'allahum 
dan agar 
mereka 


nufa$$i[ul 

Kami 

jelaskan 


# V? f# #'J 

rnfnhg faqsalakha ayatina atainahu iazT naba’al ‘alaihim Watlu 

darinya maka dia ayat-ayat Kami telah mem- orang berita atas dan 

melepaskan diri 


mubtilun(a) 
orang-orang 
yang sesat 


ayatina atainahu 

ayat-ayat Kami telah mem- 

Kami berikan kepadanya 


iazT 

orang 

yang 


‘alaihim Watlu 

atas dan 

mereka bacakanlah 


{174} 


!<?* 


Syi'rta 

Kami 

menghendaki 


JS 

Wa lau 
dan 
kalau 




<&A, 

minal-gawTn(a) 
t ' '3* termasuk orang- 

orang yang sesat 


,1S3 yzlii 


fakana 
maka dia 


syaitanu 

setan 



_ A t jii 





Mat ar<# akhlada wa iakinnahG biha 

kepada dunia cenderung akan tetapi dengannya 

dia 


> 

larafa‘nahu 
niscaya Kami 
tinggikannya 


> * < » / ?/ T * » t, 


tatruk-hu au yalhaS ‘alaihi 

kamu mem- atau ia mengulurkan atasnya 

biarka n nya I ida h 




iu ssr 


tahmil iq 

kamu jika 

menghalau 


kalb{i) 

anjing 


kamasali! 

seperti 

perumpamaan 


/- u ) 


m 1 * 4 ? 

masalul zaiika yalhas 

perumpamaan demikianlah ia mengulurkan 
lidah 



171. Dan (ingatiah) ketika Kami mengangkat 
gunung ke atas mereka, seakan-akan (gu¬ 
nung) itu naungan awan dan mereka yakin 
bahwa (gunung) itu akan jatuh menimpa 
mereka. (Dan Kami firmankan kepada me¬ 
reka), "Peganglah dengan teguh apa yang 
telah Kami berikan kepadamu, serta ingatiah 
selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di 
dalamnya agar kamu menjadi orang-orang 
yang bertakwa" 

PENGHINAAN ORANG-ORANG YAHUDI 
TERHADAP PERJANJIAN MANUS!A DE¬ 
NGAN ALLAH 

Ketauhidan Sesuai dengan Fitrah Manusia 

172. Dan (ingatiah) ketika Tuhanmu me- 
ngeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak 
cucu Adam keturunan mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap roh mereka 
(seraya berfirman), "Bukanlah Aku ini 
Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Eng¬ 
kau Tuhan kami), kami bersaksi "(Kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu 
tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu 
kami lengah terhadap ini," 

173. atau agar kamu tidak mengatakan, 
"Sesungguhnya nenek moyang kami telah 
mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, 
sedang kami adalah keturunan yang (da- 
tang) setelah mereka. Maka apakah Engkau 
akan membinasakan kami karena perbuatan 
orang-orang (dahulu) yang sesat?" 350 * 

174. Dan demikianlah Kami menjelaskan 
ayat-ayat itu, agar mereka kembali (kepada 
kebenaran). 

Perumpamaan Orang-orang yang Mendusta- 
kan Ayat-ayat Allah 

175. Dan bacakanlah (Muhammad) kepa¬ 
da mereka, berita orang yang telah Kami 
berikan ayat-ayat Kami kepadanya, kemu- 
dian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, 
lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia ter- 
goda), maka jadilah dia termasuk orang 
yang sesat 


Asbabun Nuzul ayat 175 


Imam an Nasal meriwayatkan ayat im diturunkan 
pada U may ah. 

176. Dan sekiranya Kami menghendaki nis¬ 
caya Kami tinggikan (derajat)nya dengan 
(ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung kepada 
dunia dan mengikuti keinginannya (yang 
rendah), maka perumpamaannya seperti 
anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan 
lidahnya dan jika kamu membiarkannya ia 
menjulurkan lidahnya (juga). Demikianlah 
perumpamaan orang-orang yang mendus- 
takan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah 
kisah-kisah itu agar mereka berpikir. 

177. Sangat buruk perumpamaan orang- 
orang yang mendustakan ayat-ayat Kami; 
mereka menzalimi diri sendiri. 

Sifat-sifat Penghuni Neraka 

178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh 
Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; 
dan barangsiapa yang disesatkan Allah, 
maka merekalah orang-orang yang rugi. 


350) Agar orang-orang musyrik itu jangan 
mengatakan bahwa nenek moyang mereka dahulu 
telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak 
tahu menahu bahwa mempersekutukan Tuhan itu 
salah, tidak ada jalan lagi bagi mereka, hanya meniru 
nenek moyang mereka yang mempersekutukan 
Tuhan. Karena itu mereka menganggap mereka 
tidak patut disiksa karena kesalahan nenek moyang 
mereka. 






























































Juz Ke - 9 



174 


7. Al - A'RAF 
(TempatTertinggi) 



179. Dan Sungguh, akan Kami isi neraka 
Jahanam banyak dari kalangan jin dan 
manusia. Mereka memiliki hati, tetapi ti- 
dak dipergunakannya untuk memahami 
(ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki ma- 
ta (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 
melihat tanda-tanda kekuasaan Allah), dan 
mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk mendengarkan 
(ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan 
ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka 
itulah orang-orang yang lengah. 


Kedatangan Azob Allah kepada Orang-orang 
yang mendustakan Ayat-ayat-Nya dengan 
Cara Istidraj 

180. Dan Allah memiliki Asma'ul Husna (na- 
ma-nama yang terbaik), maka bermohon- 
lah kepada-Nya dengan menyebut Asma'ul 
Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang 
yang menyalah artikan nama-nama-Nya 351) 
Mereka kelak akan mendapat balasan ter- 
hadap apa yang telah mereka kerjakan. 

181. Dan di antara orang-orang yang telah 
Kami ciptakan ada umat yang memberi 
petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan 
dengan itu (pula) mereka berlaku adil. 

182. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, akan Kami biarkan mereka 
berangsur-angsur (kearah kebinasaan), de¬ 
ngan cara yang tidak mereka ketahui. 

183. Dan Aku akan memberikan tenggang 
waktu kepada mereka. Sungguh, rencana- 
Ku sangat teguh. 

184. Dan apakah mereka tidak merenung- 
kan bahwa teman mereka (Muhammad) ti¬ 
dak gila. Dia (Muhammad) tidak lain hanyalah 
seorang pemberi peringatan yang jelas. 

185. Dan apakah mereka tidak memperha- 
tikan kerajaan langit dan bumi dan segala 
apa yang didptakan Allah, dan kemungkinan 
telah dekatnya waktu (kebinasaan) mereka? 
lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka 
percayai? 

186. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, 
maka tidak ada yang mampu memberi 
petunjuk. Allah membiarkannya terombang- 
ambing dalam kesesatan. 

Hanya Allah-lah yang Mengetahui Waktu Da- 
tcngnya Hari Kiamat 

187. Mereka menanyakan kepadamu 
(Muhammad) tentang Kiamat, "Kapan terjadi?" 
Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan 
tentang Kiamat itu ada pada Tuhanku; tidak 
ada (seorang pun) yang da pat menjelaskan 
waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu 
sangat berat (huru-haranya bagi makhluk) 
yang di langit dan di bumi, tidak akan datang 
kepadamu kecuali secara tiba-tiba." Mereka 
bertanya kepadamu seakan-akan engkau 
mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad), 
"Sesungguhnya pengetahuan tentang (hari 
Kiamat) ada pada Allah, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui." 

351} Jangan hiraukan orang-orang yang menyembah 
Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak 
sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah atau 
dengan memakai Asmaul Husna tetapi dengan 
maksud menodai nama Allah atau mempergunakan 
Asmaul Husna untuk nama-nama selain Allah. 



niiltrhiil Mahnm tAj&LSnci tlnhl L'o 


minal jinni 
dari jin 


li ja hannama 2ara’n§ WaiaqffiJ 
dirs 

sungguh 


untuk neraka Kami 
Jahanam sediakan 


?i'\ \" £>»'T y ' 


la yasma'una aianul wa lahum biha 

(yang) tidak telinga dan mereka dengan- 

mendengar _ memiliki_ nya 


la yub^iruna 
(yang) tidak 
melihat 


a'yunul wa lahum biha 13 yafqahQxfc 
mata dan mereka dengan- (yang) tidak 

memiliki nya memahami 


m PAP ’A ’S. £33 \ 

aafilun(a) ’ ula'ika humui adail(u) 'hum bal * kal an'ami ula^ka K.hf*' 


gafilun(a) 1 ula'ika humui adall(u) ’hum bal T kal an'ami ula’ika 

{179} orang-orang mereka lebih mereka bahkan seperti mereka 

yang lalai itulah sesat binatang ternak itulah 


dengan 


bjij AJ 


yulhiduna la±Tna wa^arui biha fad'Qhu husna 

mengingkari orang-orang dan dengan- maka berdoa- yang baik 

yang tinggalkanlah nya lah kepada-Nya 


IIHVIVf 


V* 


asma’ul Wa 

nama-nama dan milrk 

Allah 


tit 

ummiituy khalaqna Wa rnimman ya'malun(a) 

ada Kami dan di antara {180} kerjakan 

umat ciptakan orang-orang yang 


rsr c 






kSnu ma sayujzauna 

mereka apa mereka akan 

yang diberi balasan 



{181} 


bi ayatina 
ayat-ayat 
Kami 


kaziabu 

mendustakan 


Wallazma 
dan orang- 
orang yang 


ya'dilun(a) wa biht bil haqqi . MUM 

mereka berbuat dan kepada (yang) memberi 

keadilan dengannya kebenaran petunjuk 


w 

» >> 9 C 

|V q ^ 

' sanastadrijuhum 
kelak Kami akan menarik 
mereka berangsur-angsur 


t i 

jljV 


inna iahum 

sesungguh- bagi 

nya mereka 


‘?2 0 


3 *» «v w ^ 

o[ ^ pW ci?* 


Wa umIT 
dan Aku 
beri tangguh 


{182} 


b’PPi 

la ya'lam0n(a) 
(yang) tidak mereka 
mengetahui 



mirj jinnahitin) 
tidaklah gila 


bisahibihim ma yatafakkaru 'Awalam ^ matin (un) kaldl 

teman mereka tidak- mereka berpikir tidakkah {183} amat teguh rencan^mfl 
(Muhammad) lah 


k&H, kS; $$ -S &F& $ ? 


samawah 

langit 


ft malakutis 
dalam 
kerajaan 


yaqzuru 

mereka 

melihat 


Awalam 

tidaklah 


mubin(un) nazTrum ilia 
{184} yang pemberi kecuali 
nyata peringatan 


~ . n v# u «t rm 


(iq)taraba qadiq 

telah dekat sungguh 


asd ay yskuna 
mungkin boleh jadi 


wa an rntq syat tw 

dan bahwa dari sesuatu 


khafaqallahu 
Allah ciptakan 


wa ma wa( an^l . 

dan apa dan burn! 


<y ^ (A- 


tain yudliiillahu 

maka tidak ada Allah sesatkan 


May Q yu'nninun(a) ba'dahu 
barang {185} mereka beriman sesudahnya 
siapa yang 


hadiSim 

berita 


fabi’ayyi 
maka yang 
mana 


ajaiuhum. 


0 ^ 


‘anis sa'ati Yas'alunaka 

tentang orang-orang Quraisy 

kiamat bertanya kepadamu 


'O O^i 


ya'mahun(a) ff tugyanihim 
{186} terombang- dalam kesesatan 
ambing mereka 


* y f *> . u* s Ju 


wa yazaruhum lahu i 

dan Dia mem- baginya pernbcfj i 

biarkan mereka pgtunjuM^J 




2 } jiV? '4 

la yujsIfTha ‘iqda rabbi ‘ilmuha 

tidak dapat disist ilmunya(ten- 

menjelaskannya Tuhanku tang kiamat) 


Saqulat hu(wa) ilia Ei waqtiha 
ia (kiamat) Dia kecuali bagi 

amat berat waktunya 




innama qui mursaha ayyiHCT 

sungguh kata- terjadinya ifntanf; 

hanyaiah kanlah kapaft J 


haftyyun ka annaka yas’alunaka bagtah(tan) ilia 

benar-benar seakan- mereka bertanya dengan kecuali 
tahu akan kamu kepada kamu tiba-tiba 


la taTrkum 
ia (Kiamat) tidak 
datang kepada kalian 


Jfi X * 

i&K 

wai-ard(i) 
dan bumi 


- i 


fis samawatt 
(bag! nwikhkiW 
rlliangit ji . 


3- ^ 


la va'lamun(a) nasi ak^aran wa Iskinna 

{187} tidak mengetahui manusia kebanyakan a ^ an 

tetapi 


indaliahi ‘ilmuha Innama qui 

disisi Allah itmunya sungguh kata- tefitfflw l 

hanyalah kanlah nya 





















































Surah Ke - 7 


JuzKe-9 


'||j| 






Wo 


* 3UJUB 


53 !__ _ _ 

jij u •$! !>^3 ^ &M ti£\y js 

kur|tu wa lau sya'allah(u) ma |p| wa la darran nafaw ** |j nafsT la amliku Qul 

afcu dan Allah apa kecuali dan tidak keman- bagi diriku aku tidak kata- 

sekiranya_ kehend aki yang kemudaratan faatan berkuasa kanlah 


a ^it cj ja u 


sO’(u) 

tidaklah keburukan 


massaniyas wa ma 
menimpaku dan 
tidak 


minal khairi 
dari kebaikan 


lastaksartu 

tentu aku memper- 
banyak berbuat 


C3 fix 


gaiba 
yang ghaib 


alamul 
aku mengetahui 


if 


IT 




\ khalaqakum 
menciptakan 
kalian 


la2T Huwal 

yang Dialah 


vu'minunte) liqaumiy 

{188} yang beriman bagi 
kaum 


' n 

/ /* / 

uu 

falamma 

maka 

setelah 


wa basyTrul nazTruw 

dan pembawa pemberi 
berita gembira peringatan 


n* 

• 5(1 W 

ilia ana 
kecuali saya 




W 




Hatha 

kepadanya 


_ Ml 

9 ss* s y// 


liyaskuna 
agar ia merasa 
senang 


zaujaha 

istrinya 


minha 

darinya 


aai u» 


.. 

9 sss 


waja'ala 
dan Dia 
menjadikan 


wahidatiw 

yang satu 


* 

min nafsiw 
dari diri 


^>.9 uiii. 


L 

* 

aSqalat falamma bihfll famarrat khafTfaq bamlan hamalat tagasysyaha 

dia merasa maka dengan maka dia terus (merasa yang ringan kandungan dia (istri) dia men- 

berat setelah (kandungan)nya ringan beberapa waktu) mengandung campurinya 

minasy-syakinn(a) lanakunanna salihal ataitana la’in rabbahuma da'awallaha 

(189) termasukorang-orang tentu kami anakyang Engkau beri jika Tuhan keduanya berdoa 

1 1 yanq bersyukur menjadi saleh kami keduanya kepada Allah 

- u 

> l\ 7><' 


A. 


U-A 


fata'alallahu atahuma ffrna 

maka Mahatinggi Dia berikan kepada terhadap 
Allah keduanya_apa yang 


lip i 


K2, *s npji 


syurak§’ 

sekutu- 

sekutu 


lahu ja'ala salihaq atahuma Falamma 

bagi keduanya anakyang Dia berikan ke- maka 

nya menjadikan saleh pada keduanya setelah 


^ Itli (3^:^ ^ bfjrA U-c- 

yukhlaqOn(a) wa hum syai’aw layakhluqu ma Ayusyrikuna yusynkun(a) 'amma 

diciptakan dan mereka sesuatu tidak dengan apa apakah mereka , {190} mereka dari apa 

menciptakan yang_ menyekutukan (Allah} sekutukan_ yang 


yar|surun(a) ' watfl anfusahum nasraw 

{192} mereka beri 

pertolongan 


wata anfusatium 

dan tidak diri 
mereka sendiri 


nasraw 

pertolongan 


lahum 

kepada 

mereka 


o 

VVala yastati'una 

dan mereka {191} 

tidak mampu 


a » ^ “ f‘liv 

oij 

* aHa'sn itiimrihiim ‘alaiknm Rflwjj’un * la vattahiTikum Hal huda * tad'uhum Wain 


1 ada'autumuhum 
apakah kalian 
menyeru mereka 


‘alaikum 
atas kalian 


’ la yatta&‘ukum 

mereka tidak 
mengikuti kalian 


ilal huda 
kepada petunjuk 


tad'Qhum 
kalian menyeru 
mereka 


Wa in 
dan jika 


- w T*W x 1¥ 

miq dunillahi tad'una lazTna Innal r 1Q Qi ?amitun(a) 

dari selain Allah kalian menyeru orang-orang sesungguh- {1“^} orang-orang yang diam 

yang_nya 


j* ' A 

aqtum ' am 

kalian atau 


i<i 


Inn inLr.im fnlwm>»niihri 1 omiSli iki im ‘iKSHiin 


ing 

jika 


lakum 
bagi kalian 


falyastajTbu 
supaya mereka 
memperkenalkan 


1 fad'Dhum 
maka serulah 


amSalukum 
serupa dengan 
kalian 


IbSdun 

adalah 

hamba 


i« . -%rjf it “ ~~r 

AX rt-A .jS 4x. 

niHiv ’ahum am hihS vamsvuna ariuluv * Alshum sadialn(a) 




aidiy ! !ahum am biha 

tangan mereka atau dengan 

punya_nya 


■ 9 *\ *\ / »> *4 S 9 \ 

obl J ^i l« <L>Xr&i o^>l 

Svfim i\/ Ichum hihS i iv 


yamsyuna arjuluy 'Alahum " ?adiqm(a) kuqtum 

mereka kaki-kaki apakah mereka {194} orang-orang kalian 

berjalan punya_yang benar 


Miir 


&zSnuv 

telinga 


lahum 

mereka 

punya 


'am bih^T 
atau dengan- 
nya 


yub§iruna a'yunuy 

mereka melihat mata-mata 


0 ■***"- 

fala tun^irunO) 

{195} maka janganlah kalian 
memberi tangguh padaku 


-«9>—r~wr 

»>*/ - 

kid uni &umma 

lakukan tipu kemu- sekutu-sekutu 

daya untukku dian kalian 


—;— y* — m 

jv# % 

lahum am bJhri yabtisyQna 

mereka atau dengan- memegang 

punya_nya_dengan keras 



w ^ j. 

ly^il J® Op-A 


biha yasma'Qna 

dengan- mereka 

nya mendengar 


m 




7, AI-A'RAF 

(TempatTertinggi) 


175 



188. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak 
kuasa mendatangkan manfaat maupun 
menolak mudarat bagi diriku kecuali apa 
yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku me¬ 
ngetahui yang gaib, niscaya aku membuat 
kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak 
akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi 
peringatan, dan pembawa berita gembira 
bagi orang-orang yang beriman" 


Tuhan Mengingatkan Manusia kepada Asal- 
usul Kejadiannya 

189. Dialah yang menciptakan kamu dari 
jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya 
Dia menciptakan pasangannya, agar dia 
merasa senang kepadanya. Maka setelah 
dicampurinya, (istrinya) mengandung kan¬ 
dungan yang ringan, dan teruslah dia mera¬ 
sa ringan (beberapa waktu). Kemudian ke- 
tika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) 
bermohon kepada Allah, Tuhan mereka 
(seraya berkata), jika engkau memberi kami 
anak yang saleh, tentulah kami akan selalu 
bersyukur" 

190. Maka setelah Dia memberi kepada 
keduanya seorang anak yang saleh, mere¬ 
ka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap 
anak yang telah dianugerahkan-Nya itu. 
Maka Mahatinggi Allah dari apa yang me¬ 
reka persekutukan. 

191. Mengapa mereka mempersekutukan 
(Allah dengan) sesuatu (berhala) yang tidak 
dapat menciptakan sesuatu apa pun? Pada- 
hal (berhala) itu sendiri diciptakan. 

192. Dan (berhala) itu tidak dapat mem- 
berikan pertolongan kepada penyembahnya, 
dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak 
dapat memberi pertolongan. 

193. Dan jika kamu (Wahai orang-orang 
musyrik) menyerunya (berhala-berhala) un- 
tuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah 
berhala-berhala itu dapat memperkenankan 
seruanmu; sama saja (hasilnya) buat kamu 
menyeru mereka atau berdiam diri. 


Berhala tidak patut Disembah 

194. Sesungguhnya mereka (berhala-ber¬ 
hala) yang kamu seru selain Allah adalah 
makhluk (yang lemah) yang serupa juga de¬ 
ngan kamu. Maka serulah mereka lalu biar- 
kanlah mereka memperkenankan permin- 
taanmu, jika kamu orang yang benar. 

195. Apakah mereka (berhala-berhala) mem- 
punyai kaki untuk berjalan, atau mempunyai 
tangan untuk memegang dengan keras, 
atau mempunyai mata untuk melihat, atau 
mempunyai telinga untuk mendengar? Ka¬ 
takanlah (Muhammad), "Panggillah berhala- 
berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah, 
kemudian lakukanlah tipu daya (untuk men- 
celakakan)ku, dan jangan kamu tunda lagi. 

352) Orang-orang musyrik menjadikan sekutu bagi 
Tuhan dalam menciptakan anak itu dengan arti 
bahwa anak mereka pandang sebagai hamba pula 
bagi berhala yang mereka sembah. karena itulah 
mereka menamakan anak mereka dengan Abdul 
Uzza, Abdu Manat, Abdus Syam, dan sebagainya. 

353! Kata Yabpsyun di sini diartikan dengan keras, 
maksudnya menampar, merusak, memukul dengan 
kasardan sebagainya. 




















































Surah Ke - 7 


Juz Ke - 9 


. | 7. Al - A'RAF 

1 /6 1 (TempatTertinggi) 

196. Sesungguhnya pelindungku adalah 
Allah yang telah menurunkan Kitab (Al- 
Qur'an). Dia melindungi orang-orang saleh. 

197. Dan berhala-berhala yang kamu seru 
selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, 
bahkan tidak dapat menolong dirinya 
sendiri." 

198. Dan jika kamu menyeru mereka (ber¬ 
hala-berhala) untuk memberi petunjuk, 
mereka tidak dapat mendengarnya. Dan 
kamu lihat mereka memandangmu padahal 
mereka tidak melihat 

Dasar-dasar Akhloqui Karimah 

199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang 
mengerjakan yang makruf, serta jangan 
pedulikan orang-orang yang bodoh. 

200. Dan jika setan datang menggodamu, 
maka berlindunglah kepada Allah 354) Sung- 
guh, Dia Maha Mendengar, Maha Menge- 
tahui. 

201. Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi 
pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, me¬ 
reka pun segera ingat kepada Allah, maka 
ketika itu juga mereka melihat (kesalahan- 
kesalahannya). 

202. Dan teman-teman mereka (orang kafir 
dan fasik) membantu setan-setan dalam 
menyesatkan dan mereka tidak henti-hen- 
tinya (menyesatkan). 

ADAB MENDENGARKAN PEMBACAAN AL- 
QUR'AN DAN BERZIKIR 

203. Dan apabila engkau (Muhammad) 
tidak membacakan suatu ayat kepada 
mereka, mereka berkata, "Mengapa tidak 
engkau buat sendiri ayat itu?" Katakanlah 
(Muhammad), "Sesungguhnya aku hanya 
mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku 
kepadaku. (Al-Qur'an) ini adalah bukti-bukti 
yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman." 

204. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka 
dengarkanlah dan diamlah, agar kamu men- 
dapat rahmat." 355) 

205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu 
dengan rendah hati dan rasa takut, dan 
dengan tidak mengeraskan suara, pada 
waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang lengah. 

206. Sesungguhnya orang-orang yang ada 
di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk 
menyembah Allah dan mereka menyucikan- 
Nya dan hanya kepada-Nya mereka ber- 

sujud 35 ^_ 

354} Membaca A'uzu billahi minasy-syaitanir-rajim. 

355) Jika dibacakan Al-Qur'an kita diwajibkan 
mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, 
baik di dalam shalat maupun di luar shalat, kecuali 
dalam shalat berjamaah makmum boleh membaca 
surah Al-Fatihah sendiri atau mendengarkan saja 
ketika imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. 

356) Ini salah satu ayat sajdah yang disunatkan kita 
bersujud setelah pembacaannya atau mendengarnya 
baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Sujud ini 
dinamakan sujud tilawah. 






v 


\V1 








salihln(a) 

{196} orang-orang 
yang saleh 


yatawallas wa huwa 
melindungi dan Dia 


kitaba 

kitab 


o?m\j 

I nacraifiim la vastati'una min dunihT tad'una WailaiTna 


nazzalal 

menurunkan 


lazi waliyyiyallahut Inna 

yang Allah sesunggu|iv 

pelindungku ny a 


pelind 


nasrakum 
menolong kalian 


la yastatruna 
mereka tidak dapat 


min dunihT 
dari selain-Nya 


tad'una 
kalian seru 


WailaiTna 
dan orang-orang 
yang 


SIS 

i— _ i — :i^i u. im \A/ci in 


tad'uhum 
kalian menyeru 
mereka 




097} 



: l 

terhadap diri 
mereka sendiri 



W &LrerL* 

la yubsirun(a) 1 wahum 
{198} tidak melihat dan mereka 




OUJ. 

ilaika 

kepadamu 


X 9 

oj. 

yar)?uruna 

memandang 


1 wa taribum 

dan kamu 
lihat mereka 




U 

Wa imma 
dan jika 


{199} 


cu 0 Z& Sr 

Innal 'alTm(un) sSrm'un 


& 


'anil-jahilTn(a) 
dari orang-orang 
yang bodoh 


£ ) 
A 


wa a'rid 

dan 
berpalinglah 


on urfl 
kepada 
kebaikan 


Innal 

sesungguh- { 200 } 
nya 


'allm(un) 

Maha 

Mengetahui 



minasy syaitani 
dari setan 


innahu biliah(i) 
Maha sesungguhnya kepada 
Mendemjiar _ Dia Allah 




. s a 

JLfcL* 

fasta‘i£ 

maka 

berlindunglah 


■u & 


nazgun 

godaan 


-syaitSni 

setan 


£ r 

ta’iium 
pikiran jahat 


' massahum 
menimpa 
mereka 


iii \y& 


iza 

apabila 


(it)taqau 

bertakwa 


*3 








9 v* i 


orang-orang 


fil qawi yamuddunahum Wa ikhwSnuhum mubsirun(a) hum 

. { 201 } melihat 


til. 


Summa „ ., 

kemudian dalam membantu dan teman-teman 

menyesatkan mereka mereka 

(•)- 


hum fa tift 

mereka maka 

tiba-tiba 


Sti £L i Ilij 0 

(ijjtabaitaha lau laj qalu bi ayating ta’tihim ram Wa i±a _ la yuqsirun(a) 

engkau mem- mengapa mereka dengan kalian datangi tidak dan { 202 } mereka tidak henti- 

buatnva sendiri tidak berkata suatu ayat mereka apabila _ h e ntiny amenyesatkar 

- M - vs - » M M 



mereka tidak henti- 
hentinya menyesatkan 


„ < » c 1 *;—/- , < 1 * <» _ - 1 W'Si 

j jcyt ^ ^ ^ i 



ilayya yuha 
kepada- diwahyukan 
ku 

u 


yu'minun(a) 


rabbaka 

Tuhanmu 


turhamun(a) 
diberi 
rahmat 




n gudi.twwi 

pada waktu 

pagi 


minal qauii 
dari 
perkataan 


jahri 

keras 


'IX, 


S S * 

'indarabbika 
di sisi Tuhanmu 



< i 

O. 



innama 

sungguh kata- 

hanyalah kanlafi^ 

» 

wa hudaw 
dan 

p etunjuk 
> * 9 

fastwriJfll 


wa dunal 
dan tidak 


la^Tna Innal 

orang-orang sesungguh- 
yang_nya 


<]&>% 


{205} 


minal-gafiim(a) 
termasuk orang-orang 
yang lalai 


wa 12 takum 
dan janganlah 
kamu menjadi 


dan petang 


t S' ’>> 

yasjudun(a) 
mereka bersujud 


^ ^ * •* S’ 9 S' 


JJ 

wa lahO 
dan kepada- 
Nya 



wa yusabbihunahu 
dan mereka 
menyucikan-Nya 


‘an ‘ibadatihT 
dari beribadah 
kepada-Nya 


la yastakbiruna 
mereka tidak . 

menyombongkan din 


•* mtuw' 



Ait..Ml 


o 


Qdlqulati 


W MddU !ii f it. mliaifi* 

** Ms rid S+I.ill 























































































rahim 

Maha Penyayang 


'Mjsti A JC&'i $ j <Zi\£ 


1 

4b 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 

A y* / * 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 




fattaquilaha 
maka bertakwalah 

kepada Allah 

- 

< 


war-rasul(i) lillahi aqfaiu qulil 

dan Rasul milik harta rampasan kata- 

Allah_perang_kanlah 


'anil-anfal(i) 
tentang harta 
rampasan perang 


Yas’alunaka 
mereka bertanya 
kepadamu 


Kuqlum 

kalian 


hi y^j 

ing wa rasulahu 
jika dan Rasul-Nya 




wa afTullaha 
dan taatlah kalian 
kepada Allah 


bainikum 
di antara kalian 


£ata 

hubungan 


iAj \i[ -?ii 


ir 


wa aslihG 
dan 

perbaikilah 


wajHat 

gemetarlah 


zukirallahu iza 

disebut apabila 

nama Allah 

u 


13 © 


ora ng-o rang 

yang 


mu’minunal 
orang-orang 
yang beriman 


innamal 

sungguh {1} 
hanyalah 


mu’minln(a) 
orang-orang 
yang beriman 


bU>i pi'°L> ' Aj 

1*10 ‘ol3 roKkiihim Tmonoi*; ooHothl im 3w5Hihfi ‘ololhim tliliwol i*/o i-^o ’ m iImIoi lh i im 


wa ‘ala rabbihim 
dan terhadap 
Tuhan mereka 


w*w 

1 razaqnahum 
Kami rezekikan 
pada mereka 


~W9 

H 


Tmanaw zadathum gyatuhG ‘alaihim tuliyat 

keimanan bertambahlah pada ayat-ayat atas mereka dibacakan 
(nya)diri mereka Nya 


wa i±a qulubuhum 

dan hati 

apabila mereka 


'i.J 






wa mimma 
dan dari 
apa yang 


salata 

shalat 


yuqimunas 

mendirikan 





yatawakkalun(a) 

mereka 

bertawakal 


mm ~ y * wm « :wr 

!Ends daraiatun ’ lahum haaaafn) mu'minGna » Ula’ika humul vunfiaunfa) 


"Ends darajatun 

di sisi derajat 


lahum 

bagi 

mereka 


haqqa(n) 

sebenar- 

benarnya 


orang-orang 
yang beriman 


Ula’ika humul 
mereka itulah 


{3} 


yunfiqun(a) 

mereka 

infakkan 



3+P 

sr 

• i * 

c mr 

£» 

•* • © 


o» s' 

k 

T 

rabtauka 

akhrajaka 

Kama 

14} 

karlrn(un) 

wa rizqung 

wa magfiratuw 

rabbihim 


Tuhan 

kamu 

mengeluarkan 

kamu 

sebagai 

mana 

yang mulia 

dan rezeki 

dan ampunan 

Tuhan 

mereka 


&& % "A or* 


<*\ 
I e 


lakarihun(a) 
{5} benar-benar bend 


minal mu’minTna 
dari orang-orang 
yang beriman 

- «* 


faffqam wa inna biRiaqqi mim baitika 

segolongan dan dengan dari rumahmu 

sesungguhnya kebenaran 


^4. a? 35 & 4^4 


ilal mauti 
kepada kematian 


yusaquna 
mereka dihalau 


ka’annama tabayyana 
seakan-akan nyata 


ma 

apa 


ba'da 

setelah 


n - w _ —,—77 - 

Cf\ g&&\ 44 

anna ha la rtatami ihdat ya'iduKumullahu Wa \± 


fil baqqi 
tentang 
kebenaran 


Yujadilunaka 
mereka akan 
membantahmu 


bahwa- 

sanyaja 


i rfatami 
dari satu golongan 
itu 


ihdat 
salah satu 


ya it 

Allah menjanjikan 
pada kalian 


dan 

ketika 


V>’ , 

yan?urun(a) wahum 

{o} melihat dan mereka 


* u/a^i im 


ps dips, iZ=7h\ 


lakurn takunu 

untuk kalian adalah ia 


syaukati 

kekuatan 

senjata 


vv 

r. '' - << 

Objryo o' 

gaira 2atisy anna 

(yang) tidak bahwa- 

mempunyai_sanya 



P 

lakum 

bagi 

kalian 


% 9 • K, x | * x *6 ^ ^ I ^ 


fcafirlnfa) dabiral 

orang-orang kafir seluruh 


mujrimun(a) 

{ 8 } orang-orang yang 

berbuat dosa 


wa yaqta'a bi kalimatihT haqqa yuhiqqal ay wa yurlduliahu 

dan Dia dengan kalimat kebenaran membenar- agar dan Allah 

musnahkan Nya_kan_menghendaki 


Jj awl 


a >» /*\ 

- - I i (Si! - 



walau batila 

walau- kebatilan 

pun 


wa yubtilal haqqa Li yuhiqqal 
dan Dia kebenaran agar Dia \'t 
membatalkan membenarkan 


aidunm 

rnl 



• : 

M Art ii Wn/f t» rvi l-rt! JlrJliJ 
MilI a rim 




Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

KISAH PERANG BADAR 

Cara Pembagian Ganimah Terserah Kepada Allah 
dan Rasul 


1. Mereka menanyakan kepadamu (Muham¬ 
mad) tentang (pembagian) harta rampasan pe¬ 
rang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu 
milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah 
dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada 
Allah dan perbaikilah hubungan di antara 
sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul- 
Nya jika kamu orang-orang yang beriman" 


Asbabun Nuzul ayat 1 


Dari Muhajid bahwa orang-orang menuntut 
seperlima lagi dari harta rampasan setelah mereka 
tertma empat perhma, maka turunlah ayat mi. (HR 
Ibnu Jarir) 

Si fat-si fat orang mu km in 

2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
adalah mereka yang apabila disebut nama 
Allah 357 ) gemetar hatinya, dan apabila dibaca¬ 
kan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah 
(kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan me¬ 
reka bertawakal, 

3. (yaitu) orang-orang yang melaksanakan 
shalat dan yang menginfakkan sebagian dan 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 

4 + Mereka itulah orang-orang yang benar- 
benar beriman. Mereka akan memperoleh 
derajat (tinggi) di sisi Tuhannya dan ampunan 
serta rezeki (nikmat) yang mulia. 


Keengganan sebahagian sahabat untuk pergi 
ke peperangan Badar dan pertolongan Allah 
kepada kaum Muslimin 

5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi 
dari rumahmu dengan kebenaran, 358,1 meski- 
pun sesungguhnya sebagian dari orang-orang 
yang beriman itu tidak menyukainya, 

6, mereka membantahmu (Muhammad) ten¬ 
tang kebenaran setelah nyata (bahwa mereka 
pasti menang), seakan akan mereka dihalau ke¬ 
pada kematian, sedang mereka melihat (sebab 
kematian itu). 


7. Dan (ingatlah) ketika Allah menjanjikan ke¬ 
padamu bahwa salah satu dari dua golongan 
(yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang 
kamu menginginkan bahwa yang tidak mem- 
punyai kekuatan senjatalah 35 ^) untukmu. Teta- 
pi Allah hendak membenarkan yang benar 
dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang- 
orang kafir sampai ke akar-akarnya, 


8. agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan 
menghilangkan yang batil (syirik) walaupun 
orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak 
menyukainya. 


357} Menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan 
memuliakan-Nya. 

358} Menurut A!-Maragi. Allah mengatur pembagian 
harta rampasan perang dengan benar, sebagaimana 
Allah menyuruhnya pergi dari rumah (di Madinah) 
untuk berperang ke Badar dengan benar pula. 
Menurut At-Tabari, keluar dari rumah dengan maksud 
berperang. 

359) Kafilah Abu Sufyan yang membawa dagangan 
dari Suriah. Sedangkan kelompok yang berkekuatan 
senjata adalah kelompok yang datang dari Mekah 
di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu 
Jahal. 
























































8. AL- ANFAL 
(Rampasan Perang) 


9. (Ingatlah), ketika kamu memohon perto- 
tongan kepada tuhanmu, lalu diperkenan- 
kan-Nya bagimu, "Sungguh, aku akan men- 
datangkan bala bantuan kepadamu dengan 
seribu malaikatyang datang berturut-turut." 


Asbabun Nuzul ayat 9 


Umar bin Khaththab mengatakan, bahwa ayat xni 
diturunkan berkenaan dengan do'a Rasuiqllah pada 
saat perang Badar, saat melihat pasukan rausyrikm 
berjumlah 1000 orang, sedangkan pasukan 
muslimm hanya sekttar 300 orang, beliau bersabda 
“Ya Allah kabulkanlah apa yang telah Engkau 
janjikan kepadaku, Ya Allah, jika engkau binasakan 
kaum muslimm, tidak akan ada seorangpun yang 
menyembah-Mu diatas bum! itu. (HR Abu Dawud 
Tirmidzi, Jbnu Jarir dan Ibnu Mardawaih) 

10. Dan tidaklah Allah menjadikannya me- 
lainkan sebagai kabar gembira agar hati- 
mu menjadi tenteram karenanya. Dan 
kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. 
Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijak- 
sana. 

11. (Ingatlah), ketika Allah membuat kamu 
mengantuk untuk memberi ketentraman 
dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) 
dari langit kepadamu untuk menyucikan 
kamu dengan (hujan) itu dan menghilang- 
kan gangguan-gangguan setan dari dirimu 
dan untuk menguatkan hatimu serta mem- 
perteguh telapak kakimu (teguh pendirian). 

12. (Ingatlah),ketika Tuhanmu mewahyukan 
kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku 
bersama kamu, maka teguhkanlah (pendi¬ 
rian) orang-orang yang telah beriman." Kelak 
akan Aku berikan rasa ketakutan ke dalam 
hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas 
leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung 
jari mereka. 3601 

13. (Ketentuan) yang demikian itu adalah 
karena sesungguhnya mereka menentang 
Allah dan Rasul-Nya; dan barang siapa me¬ 
nentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh, 
Allah sangat keras siksa-Nya. 

14. Demikianlah (hukuman dunia yang 
ditimpakan atasmu), maka rasakanlah hu¬ 
kuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang 
kafir itu ada (lag?) azab neraka. 

Larangan Melarikan Din dari Pertempuran 

15. Wahai orang yang beriman! Apabila 
kamu bertemu dengan orang-orang kafir 
yang akan menyerangmu, maka janganlah 
kamu membelakangi mereka (mundur). 

16. Dan barang siapa yang mundur pada 
waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) 
perang atau hendak menggabungkan diri 
dengan pasukan lain, maka sungguh, orang 
itu kembali dengan membawa kemurkaan 
dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, 
dan seburuk-buruknya tempat kembali. 


Asbabun Nuzul ayat 16 


Abu hurairah mengatakan bahwa, ayat mi 
diturunkan berkenaan dengan beberapa tentara 
kaum muslimm yang merasa berkeci! hati 
menghadapi lawan yang berjumlah banyak kala 
terjadi Perang Badar. (HR, Ibnu Hatwi) 



360) Ini terjadi dalam peperangan, sasaran yang 
mematikan adalah leher. Tetapi apabila lawan 
memakai baju besi, sehingga sulit dikaiahkan, maka 
tangannya yang dilumpuhkan, agar tidak dapat 
memegang senjata, seperti: pedang,tombakdan lain- 
lainnya sehingga mudah ditawan. 


.A, < s'',.' 'V/; / *>+***> . 

pSj^4 3 

wITifim mumiddukum mini ’ lakurn fastaiaba ' rabbakum tastaaTAfina ' 


bi alfirrf mumiddukum annl 1 lakurn fastajaba 1 rabbakum 

dengan datangkan bantuan sungguh kepada maka Dia kepada Tuhan 

seribu pada kalian_Aku_kalian_memperkenankan kalian 


tastagTSuna 

kalian mohpn wjV,. 
pertolongan 




busyra 
kabar gembira 


kecuali 


ja'alahullahu 
Allah 
menjadikannya 


Wa ma 
dan 
tidak 


{9} 


murdifin(a) 

(yang) datang berduyun- 
duyun 


mmol rnafijfcaa 
dan malulkai 



innallsha 

igguhnya 

Olah 


u > mm 4 W & >> W W 1 

Vi jiai Uj fejS t 

itl'j nooni mnn * n I 1 1 1 ihi ■ If ■ i m hihl ..rl.. . * 


sesum 

a! 


min Indiliah(i) ilia nasru wa man * qulubukum bihi 

dari sisi Allah kecuali (ada) dan tidaklah hati kalian dengan- 

pertolongan _nya 


--»> 

ujfaJ 


wa litatmainna 
dan *gar 
lenieram 


L 


wa yunazzilu minhu amanatam 

dan Dia dari-Nya sebagai 

menurunkan ketentraman 

mr 


nu asa 
mengantuk 



Si 




y'ugasysylkumun \t 
Dia menjadikan ketika 

kalian 


.1- W 

{10} 


hakim(un) attain 

Maha Mahi I 

bijaksana 

- 


- mm 77 w v » « TT— 

'5rJ ^3^ ft lU 

rijzasy ‘angkum wa yuzhiba bihT liyutahhirakum mS’al minas sama’i 1 alalkum I 

gangguan dari dan menghilang- dengan- untuk menyucikan air dari langit alasturttiit 

kalian 


*TT 


wa yuzhiba bihT liyutahhirakum 

dan menghilang- dengan- untuk menyucikan 
kan_nya_kalian 


fb f ,j *vi 

aqdam(a) 
{11} telapak kaki 




bihil 

dengan 

nya 


wa yuSabbita 
dan Dia 
perteguh 


‘ala qulubikum 
hati kalian 


wa liyarbita 
dan untuk 
menguatkan 


syaltanl 

setan 


amanu lazTna fasabbitul ’ma'akum annT ilal malS'ikati rabbuka yuhT Hfc 

beriman orang-orang maka bersama sungguh kepada para malaikat Tuhanmu mewahyu- ketil 

yang _ teguhkanlah kalian Aku kan 


Tuhanmu mewahyu- ketika 
kan 


# GHAs ttfsr 


fauqal 
di atas 


fadribu 
maka pukullah 


ru'ba 
rasa ketakutan 


kafarur 

kafir 


i 

tbi annahum 
karena 
mereka 


orang-orang 

yang 


fT qulubil 
dalam hati 


Mulqt 
kelik akan Aku, 
jaiuhkiiTi 


0 fa. SAI5 && 

Malika L-nll^ hananfinl *minhirm iwarlrihii fl'itAal i 

demikian itu {12} 


kulla banan(in) 
tiap-tiap ujung jari 


rrsinhum 

dari 

mereka 


wadribu a’nfiqli 

dan pukullah longkuk 


fa innallaha wa rasulahu yusyaqiqiliaha wa may wa rasulah(u) 

dan Rasul-Nya 


fa innallaha 
maka sungguh 
Allah 


wa rasulahu 
dan 

Rasul-Nya 

“W 


yusyaqiqillSha 
menentang Allah 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


■ r y*5QqUliaha 

menentang 

AJIah 


lil kafirTna wa anna fa^uquhu ’ ziaiikum 'iqab(i) 

han't nrann-nrann Han sesunaauhnva maka rasakanlah ia demikian itu 1 ‘ siksa-Nva sangat 


lil kafirTna 
bagi orang-orang 
kafir 


wa anna fa^uquhu 

dan sesungguhnya maka rasakanlah ia 


^iqabti) syadMt^ 

siksa-Nya sangdt' 

keras 


2$ lil gsl 

la±ma laqitumul \Za amanu laiTna Ya ayyufial nar(i) 1 

orang-orang kalian apabila beriman orang-orang wahai {14} neraka aM* 1 

bertemu 


laiTna Ya ayyuhal 
orang-orang wahai 
yang 


vauma’iiin vuy/allihim Wa mav _ adbarfal ’ fata tuwallQhumul zahfan katarO 


yaumaUirf yuv/allihim 

pada hari berpaling 

itu dari mereka 


Wa may 
dan barang ll3J 
siapa yang 


adbar(a) 
ke belakang 


fata tuwallQhumul zahfarj katoru 

maka janganlah kalian (dalam keadaan) kaflT 

berpaling dari mereka menyerang 

- -“ TO 


115 fi’otln mi rfahavntiTnn ail TinilSIin __ ii-i illfS 


ba’a faqad 

dia telah maka 

kembali sungguh 


ila fi’atiri 
kepada goiongan 
pasukan lain 


mutahayyizan au 
bergabung atau 


7T 

lb . 

ja’hannam(u) 
neraka Jahanam 


nqitaiin 

untuk 

perang 



duburjsfiii 


ills 

kecuali kcw4 3p B 
ny» 





wa ma'wahu 
dan 

tempatnya 



vtlqallah 



n gadatr^ 

dengan i 
_ hemur'ka^P 1 I 

Tillnli Vq-Mll 
CV ljlh r.luti.1 


























































X * // 

ramaita 

engkau 

melempar 


it 

ketika 


ramaita 
engkau yang 
melempar 


wa ma 
dan 
bukan 


f9 

X''- A I S'\' »> 

^*-4^ ^ '- 41 f£^® 

natalahum wa lakinnallaha * taatuluhum ^Fnlnn 


qatalahum 

membunuh 

mereka 


wa lakinnallaha 
akan tetapi Allah 




taqtuluhum ’Falam 

kalian membunuh maka 

mereka tidak 

m 


hasana(n) 
yang baik 


bala'an minhu 

dengan darinya 

ujian 

*¥ 


mu mmina 
orang-orang yang 
beriman 


wa liyubliyal 
dan Dia hendak 
menguji 


t y 

<x> 


yang 

melempar 


z 1 ! ( 

<011 


wa lakinnallaha 
akan tetapi Allah 




j? 


kiiidll 

tipu 

daya 


muhinu 

melemahkan 



% 






TatMui 

keputusan 


wa annallaha 
dan sesungguh- 
nya Allah 

mm~ 

L- Jfti 

faqad 

maka 
sungguh 




'alim(un) 

Maha 

Mengetahui 


ja’akumul 
telah datang 
kepada kalian 

w+w~ 



sami un 
Maha 

Mendengar 



tastaftihu 
kalian meminta 
keputusan 


{18} 


kafirln(a) 

orang-orang 

kafir 


«« - mm~z jsm c. .w ~z wtw 

rarrgkum tugniya wa lap makakami ta‘udu wa iq Makum khairul fahuwa taqtahu wa iq 


‘angkurn 

dari 

kalian 


tugniya wa laq makak ami 
men- dan kembali kalian kembali dan bagi 

cukupi tidak (menolongnyai (memusuhinya) jika kalian 


Vi-i o\nn ih-nl ™ ui/q omicilloho koei Irof lArolraii 


taqtahu wa iq 
lebih maka kalian berhenti dan 
baik itu (memusuhi Rasul) jika 

ir 


Ya ayyuhal 
wahai 


{19} 


ma'al-mu’minin(a) 
bersama orang-orang 
yang beriman 


wa annallaha 
dan bahwasanya 
Allah 


kasurat 
ia (pasukan 
kalian) banyak 


walau syai’aw 
sekali- sedikit pun 
pun 



sib 


I 

wa aqtum 
dan kalian 


'ijijj ifl) \yg\ \%\ 0iJl 


> ^ 

‘anhu wala tawallau 

dari-Nya dan janganlah kalian 
berpaling 


wa rasulahu 
dan 

Rasul-Nya 


ati'ullaha 
taatlah kepada 
Allah 


amanu 

beriman 


lazma 

orang-orang 

yang 


' .vniium 
dan 
mereka 


djM 0 'opP 


sami’na qalu 

kami mereka 

mendengar berkata 


kailazTna 
seperti orang-orang 
yang (musyrik) 


Wa la takunu 
dan janganlah 
kalian menjadi 

ir 


tr* 

v , 

tasma'un(a) 
{20} mendengar 


„ ««. , W WJ 9 IV 

pi\ Sb2i\ > Si 

'bukrnul Isummul ‘iqdallahis '"clawabbi syarrad Inna 


‘iqdallahis 

orang yang (adalah) orang di sisi Allah 
bisu yangtuli 




dawabbi syarrad 

makhluk yang seburuk- 
bergerak di bumi buruk 


ft* I ■ C <»X *'\j 

Inna la yasma'un(a) 

sesung- {21} tidak mendengarkan 

guhnya 


rfSiv 132 . fas. 

* la’asma'ahum khairal frhjm 

tentu Dia jadikan kebaikan pada 

mereka mendengar mereka 


&& & 

‘alimallahu Wa lau 

Allah mengetahui dan kalau 






lallna Ya ayyuhal 
orang-orang wahai {23} 

yang 




V9 1 


laya'qilun(a) 
{22} tidak 

mengerti 


lazTna 

(yaitu) orang- 
orang yang 




mu'ridun(a) ’ wahum 

orang-orang yang dan 

memalingkan diri mereka 


yp % 

latawallau ’ asma'ahum walau 

niscaya mereka Dia jadikan mereka dan 

berpaling mendengar kalau 


vuhvikiim lima * da'aknm -’a wa lir rasnli lillahi fisitanbu amanus 


yuhyikum lima * da'akum cZ3 wa lir rasuli lillahi (is)tajibu 

menghidupkan kepada keduanya apabila dan bagi bagi Allah penuhilah 

kalian apayang memanggil kalian Rasul 


amanus 

beriman 


" l»JI ~ , > , «9 “ 

P\j psj Jp. \pS\j 

wa annahu wa qalbihi 
kepada- dan sesung- dan hatinya a 

Nya guhnya 

^ ^M 

dj\ 


bainal mar’i 
antara seseorang 


yaftulu 

membatasi 


annallaha 

bahwasanya 

Allah 


wa'lamu 
dan ketahuilah 


la tuslbannal 
tidak 
menimpa 


& s 9 

\*\ -i'' 



'x£j 

fitnatal 

(kepada) 

fitnah 

Wattaqu 
dan takutiah 
kalian 

{24} 


X ~ S' t 

tuhsyarun(a) 
kalian dikumpulkan 



8. AL- ANFAL 
(Rampasan Perang) 


179 



17, Maka (sebenarnya) bukan kamu yang 
membunuh mereka, melainkan Allah yang 
membunuh mereka, dan bukan engkau 
yang melempar ketika engkau melempar, 
tetapi Allah yang melempar. {Allah berbuat 
demikian untuk membinasakan mereka) dan 
untuk memberi kemenangan kepada orang- 
orang Mukmin, dengan kemenangan yang 
baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. 


Asbabun Nuzul ayat 17 


Dan Ibnu Abbas bahwa di waktu perang Badar para 
sahabat mendengar suara gemuruh dan langit ke 
bumi seperti suara batu-batu kecil jatuh ke dalam 
bejana Rasululiah Saw melempan lawannya 
dengan batu-batu kecil sehmgga kaum muslimin 
menang Ayat ini berkenaan dengan penstiwa 
tersebut (HR Abu Syaikh) 


18. Demikianlah (karunia Allah yang diiim- 
pahkan kepadamu), dan sungguh, Allah me- 
lemahkan tipu daya orang-orang kafir. 

19. Jika kamu meminta keputusan, maka 
sesungguhnya keputusan telah datang kepa¬ 
damu; dan jika kamu berhenti (memusuhi 
rasul), maka itulah yang lebih baik bagimu; 
dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali 
(memberi pertolongan); dan pasukanmu tidak 
akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit 
pun darimu, biarpun jumlahnya (pasukan) ba¬ 
nyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang 
beriman. 


Asbabun Nuzul ayat 19 


Dan Abdullah bin Shair bahwa Abu Jahl pemah 
meminta kemenangan kepada Allah Swt. 
ketika pasukan bertemu dengan pasukan kaum 
muslimin la berdo'a, ”Ya Allah, siapa sebenarnya 
yang memutuskan silaturrahmi dan datang 
membawa ajar an yang tidak dikenal, buktikanlah 
kemusnahannya besok” Itulah permmtaan 
kemenangan yang disebut dalam ayat mi. (HR al 
Hakim) 

Larangan Menyalahi Perintah-perintah Allah 

20. Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah 
kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu men¬ 
dengar (perintah-perintah-Nya), 

21. dan janganlah kamu menjadi seperti orang- 
orang (munafik) yang berkata, 'Kami men¬ 
dengarkan" padahal mereka tidak mendengar¬ 
kan (karena hati mereka mengingkarinya). 

22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang 
bernyawayang paling burukdalam pandangan 
Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak 
mendengar dan memahami kebenaran) yaitu 
orang-orang yang tidak mengerti. 

23. Dan sekiranya Allah mengetahui ada 
kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan 
mereka dapat mendengar. 36 ^ Dan jika Allah 
menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya 
mereka berpaling, sedang mereka mema¬ 
lingkan diri. 

Kewajiban Menaati Perintah Allah dan Rasul-Nya 

24. Wahai orang-orang yang beriman! Pe¬ 
nuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia 
menyerumu kepada sesuatu yang memberi 
kehidupan kepadamu, r dan ketahuilah 
bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara 
manusia dan hatinya dan sesungguhnya 
kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. 

25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang 
tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim 
saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa 
Allah sangat keras siksan-Nya. 


361) Pengandaian dalam ayat ini bukan berarti Allah tidak 
tahu, tetapi Allah Mahatahu bahwa pada mereka tidak ada 
kebaikan. 

362) Menyerumu berperang untuk meninggikan kalimat 
Allah dan menghidupkan Islam dan muslimin .Juga berarti 
menyerumu kepada iman, petunjuk jihad, dan segala 
yang ada hubungannya dengan kebahagian hidup di 
dunia dan di akhirat. 

























































' 




26. Dan ingatlah ketika kamu (para Muha- 
jirin) masih (berjumlah) sedikit, lagi tertindas 

I di bumi (Mekah), dan kamu takut orang- 
orang (Mekah) akan menculik kamu, maka 
Dia memberi kamu tempat menetap (Ma- 
dinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan 
pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu re- 
zeki yang baikagar kamu bersyukur. 

Larangan Berkhionat dan Faedah Bertakwa 

27. Wahai orang-orang yang beriman! Jangan- 
!ah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat yang dipercayakan kepadamu, se- 
dang kamu mengetahui. 

28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan 
anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan 
dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala 
yang besar. 

29. Wahai orang-orang yang beriman! Jika 
kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
akan memberikan furqan (kemampuan 
membedakan antara yang hak dan batil) 
kepadamu dan menghapus segala kesalah- 
anmu dan mengampuni (dosa-dosa)mu. 
Allah memiliki karunia yang besar. 

Permusuhan Kaum Musyrikin terhadap Nabi 
dan Kewajiban Memerangi Mereka sampai 
Agama Allah Terpeiihara 

30. Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir 
(Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu 
(Muhammad) untuk menangkap dan me- 
menjarakanmu atau membunuhmu, atau 
mengusirmu. Mereka membuat tipu daya 
dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah 
adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. 

31. Dan apabila ayat-ayat Kami dibacakan 
kepada mereka, mereka berkata, "Sesung¬ 
guhnya kami telah mendengar (ayat-ayat 
seperti ini), jika kami menghendaki niscaya 
kami dapat membacakan yang seperti ini. 
(Al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah dongeng 
orang-orang terdahulu." 

32. Dan (ingatlah), ketika mereka (orang- 
orang musyrik) berkata, "Ya Allah, jika (Al- 
Qur'an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka 
hujanilah kami dengan batu dari langit, 
atau datangkanlah kepada kami azab yang 
pedih." 

33. Tetapi Allah tidak akan menghukum 
mereka, selama engkau (Muhammad) ber- 
ada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) 
Allah akan menghukum mereka, sedang 
mereka (masih) memohon ampunan. 


Asbabun Nuzul ayat 33 


Dari Anas bm Malik bahwa Abu Jahl berkata, 
”Ya Allah, sekiranya Al-Qur'an ini benai-benar 
darimu, maka turunkanlab hujan batu dari langit 
atau timpakanlah kepada kami siksaan yang pedihjji 
Maka turunlah ayat mi (HR Bukhari) 


taktUlfilna fil ardi mustad'afGna qalllum aqtum 

kalian takut di bumi (dan) orang-orang yang lemah sedikit kalian 

(Mekah) 

—W -53 

iz WazkurQ 1 

ketika Dan mqaUah 

kallrtll 

wa razaqakum bi nasrihi wa ayyadakum ' fa’awakum nasu 

dan Dia beri dengan dan Dia kuatkan maka Dia tempatkan manusia 

rezeki pada kalian pertolonganNya kalian kalian (di Madinah) 

i 

' ay vatakbatiaTakmmrj 
akan menculik 
kalian 

\p i 

amanu lazina 

beriman orang-orang 

yang 

Va ayyuhal tasykurun(a) * la'allakum rrnrtal l&yytbai 1 

wahai {26} bersyukur agar kalian dari yang 

$2L5 fj 

ta'lamOn(a) Iwaaptum ' amanatikum watakhunu warrasula 

mengetahui dan amanat-amanat dan kalian dan Rasul 

kalian kalian mengkhianati 

Ui tdkhimulidtqi 1 
Janganlah kalian 
m enqkhianatiAl lnh 

wa annallaha fitnatuw wa auladukum amv/alukum annama 

dan bahwasanya (adalah) dan anak-anak harta-harta kalian bahwasanya 

Allah fitnah kalian 

- mw »m ✓ KV " “7" * 

vs 

Ti>< » 

(At'j 

“ an 

ketahuilah 

VS «W 


tattaqullaha iq §manu EaiTrra Ya ayyuhal 

kalian bertakwa jika beriman orang-orang wahai 

kepada Allah yang 

- - «v 


'a?Tm(un) ajrun irttfaftt 

yang besar (ada) pahala di sid-Nya 




wa yagfir 
dan 

mengampunj 


sayyi’atikum 
kesalahan-kesalahan 
kalian 


* ‘angkum 
dari kalian 


wa yukaffir furqanaw ' lakum 

dan Dia furqon bagi 

menghapuskan (jalan keluar) kalian 


yaj‘al 

(maka akani 
Dia jadto 


S$ QPi US S *p 

lamina yamkurubikal Wa \t 'a?Tm(i) ^ ±ul fa^lil wallahu lakdm. 

orang-orang merencanakan tipu dan \29\ yang besar mempunyai dan Allah 

yang dayaterhadap kamu ketika 


iul fadlil 
mempunyai 
karunia 


lakum 
ha(f i 
kalian 


tgPZ $ 20. $ 

wa yamkuruna yukhrijuk(a) yaqtuluka iiu li yuSbituka 

dan mereka membuat menausirmu atau membunuhmu atau agar mereka Mrif 

tipu daya 


yukhrijuk(a) 

mengusirmu 


li yuSbituka 
agar mereka 
menahanmu 


** . ^ i . _ mi ■!- ^ — I \ . I ..tAllAUll ...x. mm 1 . . • I ! I t B 1 h i • 


ayatunS alaihim tutla Wa i±a ^makmn(a) 

ayat-ayat atas mereka dibacakan dan apabila {30} pengaturtipu 

Kami _day£_ 

vs vs vs ' ~ vs 


khairul wallahu wa Yii 'ik;. i ulllh'ul 

sebaik- dan dan Allah meirwQliifii 

baik Allah npu dayfl 


vs~vs vs ys ~ 

1 Hi Al Tli S3 js 3 

ilia'" hSza in ha±a mi£la laqulna nasya’u lau sami'na qad 

ke- 
cuali 


In ha±a mi£la laqulna nasya’u lau sami'na qad 

tidaklah ini seperti tentu kami kami meng- kalau kami telah sungguh mereka 

(Al-Qur'an) dapat berkata hendaki mende ngar berkata 


> 


ha2a 

ini 

(Al-Qur'an) 

v/ 




ing (al)lahumma 
jika ya Allah 


qSlul 

mereka 

berkata 


Wa i t 
dan 
ketika 


{31} 


awwalln(a) 

orang-orang 

dahulu 


w 


asflflru! 
dongehg 
dongeng 




minas sama’i 
dari langit 


hpratam 

batu 


‘alaina 
atas kami 


fa’amtir 

maka 

hujanilah 


min ‘iqdika 
dari sisi 
Engkau 


haqqa 

benar 


huwal 

la. 

lAi-GutMa 


V: u-in'i alTiWinl hi'nyahin CiAtina 

{32} 


li yu'azzibahum (allahu) 

akan mengazab Allah 

mereka 


Wa ma kana 
dan tidaklah 


alTm(in) bi ‘azabin (i')tina 

yang pedih dengan azab datangkanlah a ta 

pad a kami 


Ihl cJ>'j 

yastagfirun(a) Kvahum 'mu'azzibahum (allahu) wa ma kana fihim wa 

{33} memintaampun dan mengazab mereka Allah dan tidaklah diantara mereka dan Ka 

mereka 

























































































‘anil masjidil 
dari masjid 


ya§uddQna 

menghalang-halangi 


ijbj 4iApt?j*3y\ l»j 

' uiohurvi alia vu‘azzibahumullahu Wa ma lahum 


y&U SpjSjS Si Cj 


VP v» 


' wahum alia yu'azzibahumullahu 

dan mereka Allah tidak mengazab 

mereka 


w 


“vr - 


Wa ma lahum 
dan mengapa 
terhadas) mereka 


muttaquna 
orang-orang 
yang bertakwa 


iilal in auliya'ah(u) kanu wa m3 harami 

kecuali penguasa- tidaklah penguasa- mereka dan Al-Haram 

penguasa (Masjidil Haram) penguasanya bukanfah 


Uj (n) ojiL 

i $alatuhum Wa ma kana la ya'lamun(a) ' aksarahum wa lakinna 

shalat mereka dan tidaklah {34} tidak mengetahui kebanyakan mereka akan tetapi 

-J5-“-UTW- > - n — 


a£aba 

azab 


fa£Gqul 

maka rasakanlah 


wa tasdiyah(tan) 
dan tepuktangan 


muka’aw 

siuian 


ilia 

kecuali 


‘irjdal baiti 
di sekitar Baitutlah 


yuqfiqQna 

mereka 

menginfakkan 


<3$ a © n* 

kafaru lamina Innal takfurun(a) kuqtum bima 

kafir orang-orang sesung- 135} ingkar kalian sebab 

_t^uhnya _ apa yanc 

takunu Summa fa sayuqfiqunaha 'an sabTlillah(i) li y£ 

ia akan kemudian dan mereka akan dari jalan Allah untuk nr 

_ _ _ menafkahkannya _ halangi 

^$2 *^1 


li yasuddu 
untuk menghalang 
halangi (manusia) 


amwalahum 
harta 
mereka 


ila jahannama 
ke dalam neraka 
Jahanam 


walla£Tna 
dan orang- 
orang yana 


yuglabun(a) 
mereka akan 
dikalahkan 


Siimmg 

kemu¬ 

dian 


^ / » / 

«* 

0 

hasrataq ‘ataihim 

penyesalan 


J/S'r 

^ * ** 


34 b vfe C 


atas 

mereka 



minat tayyibi 
dari yang baik 


khabiSa 
yang buruk 


Li yamizallahul 

karena Allah hendak {36} 
memisahkan 


yuhsyarun(a) 
mereka 
dikumi. ulkan 




fayaj'aiahQ 
lalu Dia 

menjadikannya 

s' 9 


jamT'aq 

semuanya 


fayarkumahu 
lalu Dia menumpukkan- 
nya 


‘ala ba‘din 
atas sebagian 
yang lain 


ba'dahQ 

sebagiannya 


khabTSa 
yang buruk 


jJ % 

lilla±Tna Qul 

kepada orang- katakanlah {37} 

orang yang 


ft'' ft'*.' ft iX 


“nr 


khasirun(a) 
orang-orang yang rugi 


_u 

tea 

1 uia’ika humui * ft iahannnmfal 


uia’ika humui 
mereka itulah 


9 kS> 




VM 


fijahannam(a) 
dalam neraka 
Jahanam 


ya'fldfl wa iy 

mereka dan jika 

kembali 


salaf(a) qad m3 

telah lalu sungguh apa 

> an a 


yugfar lahum 
mereka akan 
diampuni 


yaqtahu iy 

mereka berhenti jika 



H ^ »\ *\ft >< > 
9 c-o-u 




hatta 

hingga 


Wa qatiluhum 
dan perangilah 
mereka 


{38} 


awwalln(a) 

orang-orang 

terdahulu 


sunnatul 

sunnah 


w*w 

9 ' s 

k ** * 

JLAd 

madat faqad 

berlaku maka 

sungguh 


cl 

_ ^ 

^ ^ s' 

fa tniq lillah(i) 

maka jika milik Allah 




&3I S 






kulluhu 

semuanya 


dTnu 

agama 


wa yakunad 
dan menjadi 


fitnatuw 

fitnah 





515 

{39} 


tawailau Wa iq 
mereka dan 

berpaling_jika 


basir(un) 

Maha 

Melihat 


Hi psi 

ya'maluna bima fa innaliaha (iqjtahau 

mereka dengan maka sungguh mereka 

kerjakan_apa yang Allah berhenti 


- --7^ - 

nasTrM wa ni'man maul3 * ni mal ■ maul3kum annail3ha fa'lamu 


8. AL- ANFAL 
(Rampasan Perang) 


181 




r m nasir(u) 

{40} penolong 


maul3 * n(‘mal 
pelindung (Dia adalah) 

sebaik-baik 


njl«a.t<, nla h fen- 

- . - (Vt fj rif.l uy±j J I ti IVlutl jn 11 ( 

M»titl 




fa'lamu 

maka 

ketahuilah 


34. Dan mengapa Allah tidak menghukum 
mereka padahal mereka menghalang-ha¬ 
langi (orang) untuk (mendatangi) Masjidil 
haram dan mereka bukanlah orang-orang 
yang berhak menguasainya? Orang yang 
berhak menguasai(nya), hanyalah orang- 
orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. 

35. Dan shalat mereka di sekitar Baitullah 
itu, tidak lain hanyalah siuian dan tepuk 
tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan 
kekafiranmu itu. 

36. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, 
menginfakkan harta mereka untuk meng¬ 
halang-halangi (orang) dari jalan Allah. 
Mereka akan (terus) menginfakkan harta 
itu, kemudian mereka akan menyesal sen- 
diri, dan akhirnya mereka akan dikalah¬ 
kan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang- 
orang kafir itu akan dikumpulkan, 

37. agar Allah memisahkan (golongan) 
yang buruk dari yang baik dan menjadikan 
(golongan) yang buruk itu sebagiannya di 
atas yang lain, lalu kesemuanya ditum- 
pukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke da¬ 
lam neraka Jahanam. Mereka itulah orang- 
orang yang rugi. 

38. Katakanlah kepada orang-orang 
yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan- 
kawannya), "Jika mereka berhenti (dari 
kekafirannya), niscaya Allah akan meng- 
ampuni dosa-dosa mereka yang telah 
lalu; dan jika mereka kembali lagi (me- 
merangi Nabi) sungguh, berlaku (kepada 
mereka) sunnah (Allah terhadap) orang- 
orang dahulu (dibinasakan)." 

39. Dan perangilah mereka itu sampai ti¬ 
dak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi 
Allah semata. Jika mereka berhenti (dari 
kekafiran), maka sesungguhnya Allah Ma¬ 
ha Melihat apa yang mereka kerjakan. 

40. Dan jika mereka berpaling, maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pe¬ 
lindung dan sebaik-baik penolong. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Ayat-ayat APQur'an adalah bukd dan dalif atas 
penetapan banyak hakikat, seperti keesaan 
Allah swt. la juga m^np,ndyng- banyak hikmah 
dan nasihat yang bermanfaat Di sis* lain, ia 
merupakan mukjizat yang menguatkan tetenaran 
kenabian Rasuluitah saw. serta mendeklarasikan 
bahwa AJ-Our'an foenar-benar firman Allah swt. 
Sebagatmana ia juga merupakan bangunan yang 
sangat tmggi dalam pemilihan dan susunan 
huruf setiap katanya serta dalam susunan kata- J 
feta pada teksnya. la bersama dengan ayat-ayat. 
lainnya di daiam sebuah surah adalah batu bata 
yang menjadi elemai surah tersebut. 
































































Surah Ke - 8 


JuzKe -10 


€ 


182 


8. AL-ANFAL 
(Rampasan Perang) 


Cara Pemhagian Ganimah 

41. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala 
yang kamu peroteh sebagai rampasan 
perang, 3&3i maka seperlima untuk Allah, 
Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang 
miskin dan ibnu sabil? 64 ’ (demikian) jika 
kamu beriman kepada Allah dan kepada apa 
yang Kami turunkan kepada hamba Kami 
(Muhammad) di hari furqan , 365J yaitu pada 
hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

Rahmat Allah kepada Kaum Muslimin dalam 
Perang Badar 

42. (Yaitu) ketika kamu berada di pinggir 
lembah yang dekat dan mereka berada di 
pinggir lembah yang jauh sedang kafilah 
itu berada lebih rendah dari kamu. 3 ' 5 * 1 
Sekiranya kamu mengadakan persetujuan 
(untuk menentukan hari pertempuran), 
niscaya kamu berbeda pendapat dalam 
menentukan (hari pertempuran itu), tetapi 
Allah berkehendak melaksanakan suatu 
urusan yang harus dilaksanakan, 367 * yaitu 
agar orang yang binasa itu binasa dengan 
bukti yang nyata dan agar orang yang 
hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. 
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. 

43. (ingatlah) ketika Allah memperlihatkan 
mereka di dalam mimpimu (berjumlah) 
sedikit Dan sekiranya Allah memperlihatkan 
mereka (berjumlah) banyak tentu kamu 
menjadi gentar dan tentu kamu akan ber- 
bantah-bantahan dalam urusan itu, tetapi 
Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam 
hatimu. 

44. Dan ketika Allah memperlihatkan me¬ 
reka kepadamu, ketika kamu berjumpa 
dengan mereka berjumlah sedikit menu- 
rut penglihatan matamu dan kamu diperli- 
hatkan-Nya berjumlah sedikit menurut 
penglihatan mereka, itu karena Allah berke¬ 
hendak melakukan suatu urusan yang harus 
dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala 
urusan dikembalikan. 

Kewajiban Berteguh Hati, Bersatu dalam Pe- 
perangan dan Larangan Berlaku Sombong 
dan Riya 

45. Wahai orang-orang yang beriman! Apa- 
bila kamu bertemu pasukan (musuh), maka 
berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah 
banyak-banyak (berzikir dan berdo'a) agar 
kamu beruntung. 


363) Harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan 
melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan 
pertempuran dinamai fa?. Pembagian tersebut dalam ayat ini 
ialah yang berhubungan dengan ganimah saja. 

364) Seperlima dari ganimah itu dibagi kepada: a). Allah dan 
Rasul-Nya; b). Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Bani Mutalib); 
c). Anak yatim) d). Orang miskin; e). Ibnu sabil , yaitu orang 
yang sedang dalam perjalanan; f): sedang empat perlima dari 
ganimah itu dibagi kepada mereka yang ikut bertempur. 

365) Hari bertemunya dua pasukan pada perang Badar, di 
hari jum'at tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijri. sebagian 
Mufasir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada 
permulaan turunnya Al-Qur'anul Karim pada Malam 17 
Ramadhan. 

366) Kaum muslimin waktu itu berada di pinggir lembah yang 
dekat ke Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir 
lembah yang jauh dari Madinah. Sedang kafilah yang dipimpin 
oleh Abu Sufyan berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar. 

367) Kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum 
musyrikin. 



> 'it" < 




1 -5-r^ /»» ' 


wa lir rasuii khumusahu llllahi fa anna min syai’in ganimtum annama Wa'lamu 

dan untuk seperlimanya bagi maka dari kalian peroleh sebagai sesungguh- dan 

Rasu! Allah sungguh sesuatu _ rampasan perang nya apa yang ketah uilah 


w 1 1 — - —~ 

6) a£Lid!S ajitajb' 


wabnis sabTli 
dan Ibnu sabil 


wal masakTni 
dan orang- 
orang miskin 


wal yatama 
dan anak- 
anak yatim 


wa I izil qurbS 
dan untuk 
kerabat 


t, i imnl ‘-ala ‘cihHinS atvyalna lw ma hiilahi 'flmantnm 1 


furqan! 
Furqan 

(perang Badar) 


yaumal 
pada hari 


‘ala ‘abdina aqzalna wa ma billahi 'amar|tum kuqtum 

atas hamba Kami dan kepada Allah beriman kalian 

Kami _ turunkan _ apa yang _ _ 


it S- ato & 7* 


l> qadlr(un) 

ketika {41} Maha kuasa 


syafing 

sesuatu 


'ala kulli 
atas segala 


wallah u jam'an(i) (il)taqal ytiumal 

dan dua pasukan bertemu yalfaj|2SS 

Allah (muslimin& Musyrikin) _ had 


war r^ifhii miQiun hii ‘iiriwatil ^ * wahum riun-va bil ‘udwatid 'anhih 


war rakbu 
sedang kafilah 


quswa 
yangjauh 
(dekat Mekah) 


fcnl ‘udwatll ** * wahum dun-ya bil'udwatid j :: . i. 

di pinggir dan mereka yang dekat di pinggir lembah kalian 

lembah (Musyrikin) _ (dekat Madinah) _ (musjlrrtftvlp 


’jJ&M £ 14 % jij fMs 3 & 


fil mT'adi 
dalam perjanjian 
itu 


lakhtalaftum 
pasti kalian 


tawa'attum 
kalian saling meng- 
adakan perjanjian 


wa lau 
dan se- 
kiranya 


mingkum 
dari kalian 


<£,l£=» ipt 


man liyahlika 

orang agar binasalah 

yang 


mafulal 

dilaksanakan 


kana 
ada ia 



wa innallaha 
dan sesungguhnya 


& 

X *» ^ **» * * 

■J £~*r , .Lf’ 

'arn bayyinah(tin) 
dengan bukti 
yang nyata 


amrang liyaqdiyallahu waiSWl 

perkara karena Allah hendak akan tetapi 

menetapkan 



w 7 ^ 

j^5 

wa yahya ‘am bayyinatiw batata 

dan hiduplah dengan bukti blnas*- 

yang nyata 


si 0 zp 

qallla(n) ffmanamika yurTkahumullahu Iz 'allm(un) ifi&amFulh 

sedikit daiam mimpimu Allah tampakkan ketika {42} Maha sunoguh Mahi 


fT manamika 
dalam mimpimu 


yurTkahumullahu 
Allah tampakkan 
mereka kepadamu 


'allm(un) 

Maha 

Mengetahui 


is vamT'uft 
sungguh Maha 
Mendengar 


1 ^== iJ 

^ fil nmri ^ \walatana7a‘ti im iafaRviltum kaATral * arakahum wa 


fil amri 
dalam 
urusan 


walatanaza'tum 
dan pasti kalian 
berbantahan 


lafasyiltum 
pasti kalian 
menjadi gentar 


ka^Tral 1 arakahum wa I3ii 

banyak dia tampakkan dab sekh 

mereka kepadamu ranyaj" 


- _ --- m u ,« 

-3 Jiiili ^ ill sK ^=4 

\a in i-s ^ eiiHur/il hi^atiR ‘alTmum innahu » sallamfal AVilcikinnraUSha 


Wa ^ " sudur(i) 

dan {43} hati 

ketika 

4- » s 


biiati? 
dengan 
segala isi 


‘alTmum 

Maha 

Mengetahui 


wayuqaJlitukum qalTlaw ffa'yunikum izil taqaitum yunkijmQfiuro 

dan Diajadikan sedikit dalam penglihatan ketika kalian dia tampakkan 


innahu 

sungguh 

Dia 


* saltam(a) 
telah menye¬ 
lamatkan 


wayuqaJIftukum 
dan Diajadikan 
kalian sedikit 


fT a'yunikum 
dalam penglihatan 
mata kalian 


izil taqaitum 
ketika kalian 
berjumpa 


yurikumOtiutn 
dia tampakkan 

m erekapadakalia" 


jiOb 


wa rlailaht 
dan kepada Allah 


mafula(n) 

dilaksanakan 


k3na 
ada ia 


amrang 

suatu 

urusan 




K9 

< 


*-5.4 


<<JJ\ 

ffataf) 

laqTtum 

amanu 

lamina 

pasukan 

kalian 

bertemu 

a P abila beriman 

orang-orang 

yang 





Ya ayyuhal 
wahai 


liyaqdiyallahu 
karena Allah hendak 
menetapkan 


ft a'yunihir 
dalam penglihatan 
mereka 




{44} 


umur(u) 

segala 

urusan 




lurjo'd* 

kart 


tuflihun(a) 'la'allakum kaStral wa2kurullaha 


supaya 

kalian 


kaSTral 

sebanyak- 

banyaknya 


wa2kurullaha 
dan ingatlah Allah 


(a&huiu 
hatHah - 


•* E 



Qalqgiflh 



( *f|| Ju’l * rn ijvif.i 

^ MHKld Sltuli ripvMlUh , 
- Wnjit* Muifi 


MwM r»r.j 




































































































& % Si j ® 42 z,$lz 4 4 


lahumusy zayyana Wa iz 
bagi menjadikan dan 

mereka terasa indah ketika 


{47} 


muhlt(un) 

meliputi 


ya‘maiuna 

mereka 

kerjakan 


bima wailahu 

dengan dan 

apayang Allah 


'an sabTlillah(i) 
dari jalan Allah 


4=J U& 3Sj 44 

vauma lakumul la aaliba wa aala * a'malahum svaitanu 


yauma 
pada hari 


lakumul 

terhadap 


IS galiba 
tidakada 
yang menang 

if 


wa qala 
dan ia 
berkata 


a'malahum 

pekerjaan 

mereka 

“TO“ 


syaitanu 

setan 


[ - W ** H «« 

42 4 =^ % 

nafca&a "Ti’atanl tara’atil falamma 1 lakum iarul im Lnni minan n§si 


(setan) itu 
berbalik 


fi’atani tara’atil falamma 

kedua saling maka 

pasukan melihat ketika 

ism 


lakum jarul wa irtnl 

bagi kalian peiindung dan sungguh 
aku 

iv inT 


minan n§si 
dari 

manusia 


ivvi mm i#o to “ 

IS 4 51 4=4 'J? cil JSj 

latarauna ma *rA ' minakum barTum ,nn; wa aala ‘ala‘aaibaihi 


la tarauna 
kalian tidak 
lihat 


ma arfl {nn» 

apa melihat sungguh aku 


mingkum 
dari kalian 


hm urn , nnT wa qala 

berlepas sungguh aku dan dia 


‘ala ‘aqibaihi 
ke beiakang 


3j4> Si 3 -*4 pi 

vaaulul IZ 'inab(i) svadTdul wailahu akhafuMahia) 1 


yaqulul 

berkata 


1*. 

ketika 


{48} 


'iqab(i) 

siksa-Nya 


syadidul 
sangat keras 




^3jX 




(V 


wailahu 

dan 

Allah 


akhafullah(a) (rinl 

takut kepada sungguh 

Allah aku 




dFiiuhiirn ha’ula’i 

agama terhadap mereka 

mereka (orang Mukmin) 


s* oV 


garra 
tel ah 
menipu 


maradun 

(ada) 

penyakit 


?jjr 


fT qulubihim 
dalam hati mereka 


wallazTna 
dan orang-orang 
yang 


<•4. '.>ti 
0 j 6 4 * ^' 

munafiquna 

orang-orang 

munafik 


fiA*' ■ & 9 

{49} 


haklm(un) 

Maha 

bijaksana 


; to ; ~ to 


azizun 

Maha 

perkasa 


fa innallaha 
maka sungguh 
Allah 


‘alallahi 
kepada Allah 


yatawakkal 

bertawakal 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


&Ar*. iSC&i Iil 54ilj 


ya^ribuna 

mereka 

memukul 


mala’ikatu 
para malaikat 



laZTna 
orang-orang 
yang 


yatawaffal i t 

mewafatkan ketika 


Wa lau tara 
dan kalau 
kamu melihat 


“ ~ — r*v - ; ; f*i 

Vi/’ 

ZaUJkti harintil ‘azabal wa ±uau Iwaadbarahum ’ wuiuhahum 


25111ka 
demikian 
itu 


{50} 


harlq(i) 

yang 

membakar 


‘azabal 

azab 


lil-'ahlH(h bf 7allamil Isisa wa anrinllAha ' airiTknm nadHamat hima 

{51} 


wa iuqu 
dan rasa- 
kanlah kalian 

II 


1 wa adbarahum 
dan beiakang 


wujuhahum 
wajah mereka 


lil-'abid(i) bi zallamil laisa wa annallaha 

kepada menganiaya tidak dan sesungguh- 

hamba-Nya nya Allah 


aidlkum 

tangan-tangan 

kalian 


qaddamat bima 

memperbuat sebab 

apa yang 


dlilcoLj •-AjS’ 


bi ayatillahi 
ayat-ayat Allah 


yliil ixi” <li 


kafaru 

mereka 

mengingkari 


sebelum 

mereka 


wallazlna 
dan orang-orang 
yang 

V9 


ali fir‘auna 
pengikut Fir'aun 


Kada’bi 

seperti 

keadaan 


qab(i) 

siksa-Nya 



syadidul 
amat keras 


qawiyyuq 

Maha- 

kuat 


... 

-SyibivA K: 

tinnuh 


innallaha 
sesungguh- 
nya Allah 


bi zunubihim 
dengan dosa 
dosa mereka 



Qhalqultth 


Oi- 


fa aknatahumullahu 
maka Allah 
menyiksa mereka 


Mart*! Sittifri rHWilah 
^.1 WttilU MuttU3.il 

I*i*t5|i Mrttlrtf-irjm 
IMtad'l frurq 



a . al- anfAl 

(Rampasan Perang) 

46. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan 
janganlah kamu berselisih, yang menye- 
babkan kamu menjadi gentar dan kekuat- 
anmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, 
Allah beserta orang-orang sabar. 



47. Dan janganlah kamu seperti orang- 
orang yang keluardari kampung halaman- 
nya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji 
orang (riya) serta menghalang-halangi 
(orang) dari jalan Allah. Allah meliputi se- 
gala yang mereka kerjakan. 


Pengkhionatan Setan terhadap Janjinya 
kepada Pengikut-pengikutnya 


48. Dan (ingatlah) ketika setan menjadikan 
terasa indah bagi mereka perbuatan 
(dosa) mereka dan mengatakan, "Tidak 
ada (orang) yang dapat mengalahkan 
kamu pada hari ini, dan sungguh, aku 
adalah penolongmu. "Maka ketika kedua 
pasukan itu telah saling melihat (berha- 
dapan), setan balik ke beiakang seraya 
berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri 
dari kamu; aku dapat melihat apa yang 
kamu tidak dapat melihat; sesungguhnya 
aku takut kepada Allah" Allah sangat 
keras siksa-Nya. 

49, (Ingatlah), ketika orang-orang munafik 
dan orang-orang yang ada penyakit di 
dalam hatinya berkata,"Mereka itu (orang 
mukmin) ditipu agamanya." (Allah berfir- 
man), "Siapa yang bertawakal kepada 
Allah, ketahuilah bahwa Allah Mahaper- 
kasa, Mahabijaksana" 


50. Dan sekiranya kamu melihat ketika 
para malaikat mencabut nyawa orang- 
orang yang kafir sambil memukul wajah 
dan punggung mereka (dan berkata), 
"Rasakanlah olehmu siksa neraka yang 
membakar" 


51. Demikian itu disebabkan oleh perbu¬ 
atan tanganmu sendiri. Dan sesungguh¬ 
nya Allah tidak menzalimi hamba-hamba- 
Nya, 


Kebinasaan Suatu Kaum Adalah Lantaran 
Perbuatan Mereka Sendiri 


52. (Keadaan mereka) serupa dengan ke¬ 
adaan pengikut Fir'aun dan orang-orang 
yang sebelum mereka. Mereka meng¬ 
ingkari ayat-ayat Allah, maka Allah me¬ 
nyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. 
Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat 
keras siksa-Nya. 



























































-€ 


184 


8.AL-ANFAL 
(Rampasan Parang) 


53. Yang demikian itu karena sesungguh- 
nya Allah tidak akan mengubah suatu 
nikmat yang telah diberikan-Nya kepada 
suatu kaum, hingga kaum itu mengubah 
apa yang ada pada diri mereka sendiri. 
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui, 

54. (keadaan mereka) serupa dengan ke- 
adaan pengikut Fir'aun dan orang-orang 
yang sebelum mereka. Mereka mendus- 
takan ayat-ayat Tuhannya, maka Kami 
membinasakan mereka disebabkan oleh 
dosa-dosanya dan Kami tenggelamkan 
Fir'aun dan pengikut-pengikutnya; karena 
mereka adalah orang-orang yang zalim. 

55. Sesungguhnya makhluk bergerakyang 
bernyawa yang paling buruk dalam pan- 
dangan Allah ialah orang-orang kafir, ka¬ 
rena mereka tidak beriman. 

56. (Yaitu) orang-orang yang terikat per- 
janjian dengan kamu, kemudian setiap 
kali berjanji mereka mengkhianati janji- 
nya, sedang mereka tidak takut (kepada 
Allah). 

57. Maka jika engkau (Muhammad) 
mengungguli mereka dalam peperangan, 
maka cerai-beraikanlah orang-orang yang 
di belakang mereka dengan (menumpas) 
mereka, agar mereka mengambil pela- 
jaran. 

Syirik Adafah Dosa yang Paling Besar dan 
Sikap Menghadapi Kaum Musyrikin dalam 
Peperangan 

58. Dan jika engkau (Muhammad) kha- 
watir akan (terjadinya) pengkhianatan 
dari suatu golongan, maka kembalikanlah 
perjanjian itu kepada mereka dengan cara 
yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang berkhianat. 

59. Dan janganlah orang-orang kafir me- 
ngira, bahwa mereka akan dapat lolos 
(dari kekuasaan Allah). Sungguh, mereka 
tidak dapat melemahkan (Allah). 

60. Dan persiapkanlah dengan segala 
kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki 
dan dari pasukan berkuda yang dapat 
menggentarkan musuh Allah, musuhmu 
dan orang-orang selain mereka yang 
kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah 
mengetahuinya. Apa saja yang kamu 
infakkan di jalan Allah niscaya akan 
dibalas dengan cukup kepadamu dan 
kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). 

Cinta Perdamaian dan Keharusan Memper- 
tebal Semangat Jihad 

61. Tetapi jika mereka condong kepada 
perdamaian, maka terimalah dan ber- 
tawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 



- k' i Y 9 * r 

JP ctl> 


yugayyiru hatta ‘ala qaumin an'amaha ni’matan mugayyiran yaku 'lam bi annallaha 

mereka hingga atas kaum (yang) Dia suatu mengubah Dia tidak karena Allah 

mengubah anugerahkannya nikmat 


demikian 

itu 


>iis= 


Kada'bi 
serupa dengan 
keadaan 


{53} 


'allm(uri) samfun 

Maha Maha 

Mengetahui Mendengar 


V . ^ <s Jf » 


wa annallaha 
dan sesungguhnya 
Allah 


bi artfusihim i 

pada diri a 

mer eka sen din ya ^. 


ooLj \j>jS > 4 ^ 0 ^ 

* fa flhlfllf nnhtim rahhihim hi airat! l/'s+'V'jhi I _ui:u: ^ 


fa ahlaknahum 
maka Kami 
binasakan mereka 


rabbihim 

Tuhan 

mereka 


bi ayati 
ayat-ayat 


kaizabG 

mereka 

mendustakan 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 


wallazTna 
dan orang- 
orang yang 


ali fir‘auna 
pengikut Fir'aun 


V# !•> 


{54} 


?alimTn(a) kanO wa kullung alafir'aun(a) wa agraqna bi 'unubihlm 

orang-orang mereka danse- pengikut Fir'aun dan Kami sebabdosa* 

yang zalim muanya tenggelamkan dosa mereka 

^ \jyS Ujb P\j2\ > l\ 


la yu'minun(a) 
tidak beriman 


'fahum 

maka 

mereka 


kafaru 

kafir 


la±Tna ‘indallahil 

adalah orang- di sisi Allah 
orang yang 


dawabbi syarrad Inna 

makhluk yang seburuk- sesung- 

bergerak buruk guhnya 


(S 4= si f*M £ ' f ftp- OJJbU> 

irratiw ff kulli ’ ‘ahdahum yangquduna &umma minhum ‘ahatta Aldaifrta .1 


marratiw 
kali 


pada setiap 


janji mereka 



Summa minhum 
kemu- dari 
dian mereka 

VS “ 


‘ahatta 

kamu mengambil orang-orang 

perjanjian_yang 


£$ 0 lij 

bihim fasyarrid fil harbi 'taSqafannahum Faimma la yattaqun(a) iahum 

dengan makacerai dalam engkau mendapati maka f56t tidak takut dan 

mereka beraikanlah peperangan mereka jika mereka 


maka cerai 
beraikanlah 

V# 


dalam 
peperangan 

VS 


jj r» 4 O 4 

mina aaumin takhafenna Wa imma in/a} lii'allahnm * khalfahitm mn 


ming qaumin 
dari kaum 


takhafanna 
engkau benar- 
benar khawatir 


Wa imma 
dan jika 


{57} 


yazzakkarun(a) 
mengambil pelajaran 


la'allahum 

supaya 

mereka 


khalfahum 
dibelakang s i a p a 

mereka yang 


> ^ w “ w ^ oner - 

t£i Mi && 1:6 


kha'inm(a) 
orang-orang 
yang berkhianat 


la yul^ibbul 
tidak 
menyukai 


3 

la yu'jizunfa) 
{59} tidak dapat 

melemahkan 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 

vs 


'ala sawa'(in) ilaihim fambiz khfyftftflttljj I 

dengan cara yang kepada maka kembalikan pengkhla- I 

sama (jujur) mereka (perjanjian) natan 


I r is - -" ■ I I - 

rrl b*-— Jl C/ 

la Vlj'iizunfa) 'innahum sahaou kafaril la^Tna Wa 15 uahnahannal 


’ innahum sabaqu kafaru lazTna 

sesungguh- mereka telah kafir orang-orang 

nya mereka lolos yang 


Wa l§ yaftsabannal 

dan janganlah (581 

mengira 


'JL&j YPP? 

rihathil khaili \A*n mlr minrt miuAuatliu rn-ast-it'i'tiim Mnh.im i I 


ribathil khaili 
pasukan berkuda 


ming quwvwatiw 
dari 

kekuatan 


rnastata'tum 
sesuai dengan 
kesanggupan kalian 


'la hum WaaldiKt 

untuk meng- dan siapkanlah 
hadapi mereka kalian 


-----'— 

3 ' if**' . ^ ,> Is 


miq dunihim 
dari selain mereka 


wa akharina 
dan yang lain 


wa ‘aduwwakum 
dan musuh kalian 


‘aduwwallahi 
musuh Allah 


bihi 
dengannya 


<au^s 


rydubfina 

kalian dapat 
menggetarkan 


fT sabTlillahi 
di jalan Allah 


■M* \*j£z is ^5 

miq syai’iq tuqfiqu wa ma ’ ya'lamuhum Allahu la ta'lamunahum 





oij 

Wa iq 
dan jika 



i J 

wa aqtum 
dan kalian 


kalian tidak 

mengetahui mereka _ I 

llaikum yuwafto 1 

kepada I 


’'allm(u) 
{61} Maha 


ValTmfut ssmTuI hiiwas innahn 'alallShni wa I-ah 5 foin^h ' 


huwas innahu 'alallah(i) wa tawakkal laha fajnah ' Ie&s^iW 

Dia sungguh kepada Allah dan ber- kepa- maka untuk 

tawakallah danya condonglah perdamaian 














































































isl £j|l 

ayyadaka lazT huwal hasbakallah(u) 

cukuplah Allah 
bagimu 


jl 


memper- yang Dialah 
kuat kamu 


yakhda'uka ay yuridu 

menipu kamu untuk mereka 

bermaksud 


* 4 , Ai /r 

0^1 JJ 




agfaqta 
kamu mem- 
belanjakan 


lau 

walau 

pun 


baina quIObihim 
di antara 
hati mereka 




Ml, . 

ii * 


Wa allafa wa bil-mu'minTn(a) 

dan Dia {62} dan dengan orang- 

mempersatukan orang yang beriman 

“ «L u 


0 

bi na$rihT 
dengan per- 
tolongan-Nya 


if > j, x up in 


wa lakinnallaha 
akan tetapi Allah 


baina qulubihim 
antara hati mereka 


allaRa ma 

kamu mem- tidak 

persatukan da pat 


jam i am 
semuanya 


fil ardi 
di burn! 


V.li rn J.Cf H fr*. «_iil 

Urtr-Ut lL"-»[l^l r ii ■ V/I _ .. .t it-/ \ c . — . * ■ — ■ ’ ■ ■ it ^ 


hasbukallahu 

cukuplah 

Allah 


nabiyyu Ya a^han T 

wahai { 63 } 


Nabi 


haklm(un) ‘azizun innahu bainahum allafa 

Maha- Maha- sungguh di antara memper- 

bijaksana_ perkasa _Dia_ mereka satukan 




hsrndil 

kobarkanlah 

semangat 


nabiyyu 

nabi 


Ya ayyuhan 
wahai 


{64} 


mina!-mu' minTn(a) 
dari orang-orang 
yang beriman 


$Sbinim ‘isyruna 'mingkum yakum iy 'alal-qita!(i) 

orang-orang dua puluh di antara ada jika untuk berperang 

yang sabar ‘ “ 


(it)taba‘aka wa manit 

mengikuti dan orang 

kamu yang 


l>\ 


di antara 
kalian 


mu minrna 
orang-orang 
beriman 


a ~vr w m mm h . u 

Si 5ij 

mlnai alfam vaotibO rni'atuv * minnknm vskiim wa iv mPatsin/n vantihn 


mlnai 

dari 


alfam yagdibu 

seribu mengalahkan 


rni'atuy 

seratus 


mingkum 
di antara 
kalian 


yakum wa iy mi'atain(i) yaglibu 

ada dan dua ratus mereka 

jika_mengalahkan 


A\ ''ft ^ **-*■''<>** ’i i-Ii 

khaffafallShu Al’ana la yafqahun(a) qaumul bi annahum kafaru laZTna 

Allah sekarang {65} (yang) (adalah) disebabkan kafir orang-orang 

meringankan 


la yafqahun(a) 
(yang) 
tidak mengerti 


qaumul bi annahum 
(adalah) disebabkan 
kaum mereka 

¥« 


lamina 
orang-oranq 
yang 


%\i $$ ii ilii dJ r&> 

mi’atun * mingkum yakum fa’iy da'fa(n) ’ fTkum anna wa ‘aiima * ‘anakum 

ada 


li’atun 

seratus 


mingkum 
di antara 
kalian 


aiy 

maka 

jika 


da'fa(n) 1 fTkum anna wa ‘aiima ' ‘angkum 

(terdapat) pada kalian bahwasanya dan Dia dari kalian 

kelemahan mengetahui 


~wr ii ( «f ii -— » - t~— - ~wri — 

pi 3 pi blj 

aJfalm vaalibil alfuv 'mingkum vakum wa’iv mi'atainfi) vanlibu S3biratuv 


m yaglibu alfuy 

dua ribu mengalahkan seribu 


'mingkum yakum wa’iy mi'atain(i) yaglibu sabiratuy 

di antara ada dan jika dua ratus mengalahkan orang yang 

kalian sabar 


S^51 0 - <£f 15 A iiij 


ay yakuna 
ada 


linabiyyin 
bagi nabi 


kana 

ada 


m 

tidaklah {gg} 


ma'a?-sabihn(a) 
beserta orang- 
orang yang sabar 


wallahu 
dan Allah 


bi'izniilah{i) 
dengan izin Allah 


Qj!I Pdd 




dun-yS 'aradad 

dunia harta benda 


turiduna 
kalian 
menghendaki 


fil-arq(i) 
di bumi 




yuskhina hatta asra Eahu 

dia melumpuhkan hingga tawanan bagi- 

(musuhnya) nya 


{67} 


kitabum Lau la 

ketetapan sekiranya 
tidak ada 


hakTm(un) 

Maha- 

bijaksana 


‘azTzun 

Maha- 

perkasa 


wallahu 
dan Allah 


akhirah(ta) 

akhirat 


yuffdul wallahu 

menghendaki dan Allah 


Ii* lj& 3- ^ 4-1^ T& Es p2 

mimma Fakulu ra?Tm(un) ‘azabun 'akhaztum fTma ’lamassakum 

darisebagian maka makanlah yang azab kalian disebabkan niscayame- 

apa yang _kalian 


{ 68 } 


yang 

besar 


kalian disebabkan 
mengambii apa yang 


rahim(un) gafumr 
{69} Maha Maha 




4AJ \ot 

lamassakum sabaqa minallahi 

niscaya me- (yang) dari 

nimpa kalian terdahulu Allah 


wattaquilah(a) , ayyib aw 
dan bertakwalah d an b a jk 
kalian pada Allah 


halaian 1 ganimtum 

(sebagai makanan) rampasan perang 

yang halal yang kalian ambil 

— — 




8. AL- ANFAL 185 
{Rampasan Perang) 

62. Dan jika mereka hendak menipumu, 
maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi 
pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan 
kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya 
dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin, 

63. dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati 
mereka (orang yang beriman). Walaupun 
kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang 
berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat 
mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah 
mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

64. Wahai Nabi (Muhammad)! Cukuplah Allah 
(menjadi pelindung) bagimu dan bagi orang- 
orangmukmin yang mengikutimu. 

65. Wahai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah se¬ 
mangat para mukmin untuk berperang. Jika 
ada dua pufuh orang yang sabar di antara 
kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua 
ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang 
(yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka 
dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena 
orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak 
mengerti. 368 ^ 

66. Sekarang Allah telah meringankan kamu 
karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan 
padamu. Maka jika di antara kamu ada seratus 
orang yang sabar, niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan 
jika di antara kamu ada seribu orang (yang 
sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan 
dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah 
beserta orang-orang yang sabar. 


Asbabun Nuzul ayat 65-66 


Dan Ibnu Abbas bahwa ketika turan ayat 65 yang 
mewajibkan perang satu meiawan sepuluh, kaum 
muslimm merasa keberatan sehingga Allah Swt. 
memberikan keringanan kepada mereka yaitu 
setiap satu orang meiawan dm orang dengan 
menurunkan ayat berikutnya ayat 66. (HR Ishaq) 

67. Tidaklah pantas, bagi seorang nabi mem- 
punyai tawanan sebelum dia dapat melum¬ 
puhkan musuhnya di bumi. Kamu menghen¬ 
daki harta benda duniawi sedangkan Allah 
menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

68. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu 
dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang 
besar karena (tebusan) yang kamu ambil. 


Asbabun Nuzul ayat 67-68 


Dan Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda. 
’’Tidak pernah dihalalkan harta rampasan 
perang bagi siapapun, demikian pula kepada 
seorang pemimpin sebelum kalian, di masa 
dahulu api turun dan langit dan memusnahkan 
harta rampasan perang” Ketika perang Badar, 
kaum muslimm mengambii harta rampasan 
perang sebelum dihalalkan kepada mereka. 
Maka Allah Swt. menurunkan ayat im. (HR 
Turmudzi) 

69. Maka makanlah dari sebagian rampasan 
perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai 
makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah 
kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Peng- 
ampun, Maha Penyayang. 

368) mereka tidak mengerti bahwa berperang itu haruslah 
untuk membela keyakinan dan menaati perintah Allah. 
Mereka berperang nanya semata-mata mempertahankan 
tradisi Jahiliah dan maksud-maksud duniawi lainnya. 






























































8. AL- ANFAL 
[Rampasan Perang) 


70. Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah 
kepada para tawanan perang yang ada 
ditanganmu; Jika Allah mengetahui ada 
kebaikan didalam hatimu, niscaya Dia 
akan memberikan yang lebih baik dari 
apa yang telah diambil darimu dan Dia 
akan mengampuni kamu." Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

71. Tetapi jika mereka (tawanan itu) hen- 
dak mengkhianatimu (Muhammad) maka 
sesungguhnya sebelum itu pun mereka 
telah berkhianat kepada Allah, maka 
Dia memberikan kekuasaan kepadamu 
atas mereka. Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

72. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan berhijrah serta berjihad de- 
ngan harta dan jiwanya pada jalan Allah 
dan orang-orang yang memberikan tern- 
pat kediaman dan memberi pertolongan 
(kepada Muhajirin), mereka itu satu sama 
lain saling melindungi. Dan (terhadap) 
orang-orang yang beriman tetapi belum 
berhijrah, maka tidak ada kewajiban 
sedikit pun bagimu melindungi mereka, 
sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika 
mereka meminta pertolongan kepadamu 
dalam (urusan pembelaan) agama, maka 
kamu wajib memberikan pertolongan 
kecuali terhadap kaum yang telah terikat 
perjanjian antara kamu dengan mereka. 
Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. 

73. Dan orang-orang yang kafir, sebagian 
mereka melindungi sebagian yang 
lain. Jika kamu tidak melaksanakan 
apa yang telah diperintahkan Allah 
(saling melindungi), niscaya akan terjadi 
kekacauan di bumi dan terjadi kerusakan 
yang besar. 

74. Dan orang-orang yang beriman dan 
berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan 
orang-orang yang memberi tempat kedi¬ 
aman dan memberi pertolongan (kepada 
orang Muhajirin), mereka itulah orang 
yang benar-benar beriman. Mereka mem- 
peroleh ampunan dan rezeki (nikmat) 
yang mulia. 

75. Dan orang-orang yang beriman se- 
telah itu, kemudian berhijrah dan berji¬ 
had bersamamu maka mereka termasuk 
golonganmu. Orang-orang yang mem- 
punyai hubungan kerabat itu sebagian- 
nya lebih berhak terhadap sesamanya 
(daripada yang bukan kerabat) menurut 
kitab Allah. Sungguh Allah nengetahui 
segala sesuatu. 


Asbabun Nuzui ayat 75 


Dari Ibou Euhair bahwa seoiang irmslim telah 
membuat peqanjian dengan yang iainnya untuk 
saling mewansi hartanya. Maka tumnlah ayat 
ini yang menegaskan bahwa harta wans lebih 
utama diberikan kepada kaum keluarga yang ada 
ketentuannya. (HRIbmi 3anr) 




kekuasaan kalian 


I 



EL; 

l • 

» 

ukhiza 

mimma 

khairam 

telah 

dari apa 

kebaikan 

diambil 

yang 



liman qu! nabiyyu Ya ayyt*^ 

kepada kata- Nabi Wabaf 

orang kanlah (Muhammad) 

' yu’tikum khairay " n qulGbikunT' 
Dia akan kebaikan drttam hstl 

berikan kalian kalian 



32 si 5 0 4 ij 

' rahlm(un) gafurur wsJtilhu 

{70} Maha Maha dan 

Penyayang Pengampun Allah 


khanullaha faqad 

mereka mertg- maka 

khfanati Allah sungguh 

vs 


khiyanataka 

berkhianat 

kepa damu 


yurTdu Wa iy 

mereka dan 

menghendaki jika 


o\ w auIj Mrt Ss.ot 

minhum faamkana mmgqjibiu I 

terhadap maka Dia memberi sebelumnym 

mereka kekuasaan (kepadamu) tperartg ftaflarl 


la£Tna Innal 

orang-ordng sesung- 

yang _ guhny a 


{71} 


hakTm(un) ‘alTmun wallahu 

Maha- Maha dan Allah 

bijaksan a Mengetahui 


2^1 IJaaU-j 13/rUj IjL-l 


fT sabilillahi 
di jalan Allah 


wa anfusihim 
dan diri 
mereka 


bi amwalihim 
dengan harta 
mereka 


wa jahadu 
dan berjihad 


wa hajaru am and 

dan mereka beriFiian 

berhijrah 


jJjjli Of* 3 . iU j\ \jj\ »jyJlj 

wa nasaru awau wallaiTna 


wallatfna ba'd(irt) 

dan orang- sebagian 

orang yang yang laiii 


auliya’u 

menjadi 

pelindung 


1 ba'duhum 
sebagian 


ula‘ika 
mereka itu 




u u 


wa na$aru awau wallaifna 

dan memberikan dan wari't- 

menolong_perlindungan _ orang yang 


yub^iru batta min syai’in 

mereka sehingga sedikitpun 

berhijrah 
■ — 


£3 £ & l P 

' miw walavatihim takum ma yuhajiru wa lam arnanu 


miw walayatihim 
dari menolong 
mereka 


takum 

bagi 

kalian 


ma 

tidak 

ada 


yuhajiru 

berhijrah 


anoanC. 
dan hefiman 
belum 


^ ==c ^* s> f 

i. . ... m firl/"TTni * I 


__ * U 


» m 

■alflqaumim ills nasru 1 fa’alaikunriun fiddTni ’ (is)tansarukum wa>rui 

kecuali memberi maka wajib dalam agama mereka minta dan 

pertolongan atas kalian _tolo ng pada kalian _ jika 

i\ 


atas kaum 


cyjj'j 

ba?Tr(un) ta’maluna 

Maha kalian 

Melihat kerjakan 


Wallazina 
dan orang- {72} 
orang yang 



biml wallahu mlsaq(un) wa bainahum 
dengan dan ada dan di antara 

apa yang Allah perjanjian mereka 



yL 23 VI 


taf'aluhu 

niscaya kalian yang 

akan ada melaksanakannya lain 


Of* 3 . 

ba'd(in) 
sebagian 
yang lain 


auilya’u 1 ba^uhum 

pelindung sebagian 


Sts' 

kafara 

kafir 





Lj* ^ vJ'j w fi b*** ls>- J 

mim amanu WailazTna k ar im(un) wa rizqung magfiratuw lahum haqqa(n) mu rnmuna 

dari beriman dan orang- y ang dan rezeki ampunan bagi (dengan) sebenar- oran 9" a r j^ n 3 g n 

orang yang ‘ " 1 


, karim(un) wa bzqung magfiratuw lahum haqqa(n) rnu’minuna 

{74} q an rezeki ampunan bagi (dengan) sebenar- orang-orang 

mulia mereka benarnya yang berinnan__ 

«*T 


$j\j * At A 55^5 & 

arhrimi wa ulul mingkum faula’ika ' ma'akum wa jahadu wa hajaru b3 j U h 

hubungan dan orang-orang termasuk maka mereka bersama dan berjihad dan berhijrah sesudan 

kerabat yang me mpunyai goiongan kalian _ itulah _ kalian _ 

w 


ba‘c 

sesudah 

itu 


'alim(un) bi kulli syai’in innallaha fi kita&illahCi) bi ba'^in * ba 

Maha dengan segala sesungguhnya dalam kitab dengan sebagian lebih sebagian 

ylenqetahui sesuatu Allah Allah yang lain utama mereka 



dengan sebagian lebih 
Hyang lain utama 

r.'UjciU Jj* Fa rmmFrf 

|; i+ AJl.*airl In-Jro 











































































9. AT-TAUBAH 
(Pengampunan) 


187 



g. ZZ- &3UL A^J A'Si i'.K 

^ * / VQ . A . A 1 1 • a T i i A IP' ^iia^Tna wa rasQ, ihT minallahi Bara’atum 

P ^4 ^ 1 f da orang- dan Rasul-Nya dari Allah pemutusan 


0 

{i} 


s 

minal-musyrik:n(a) 1 
dari orang-orang kalian telah m - 
musyrik kan^anj'^ 


kepada c 

oranSL^GSU- 


hubuncjan 


AP A^*! r/LJU>L? lriw arba'ata fil ardi 

| I 0 ^-**^ asyhunw (selama) di bumi nr 

^ bulan empat 


r> * 


FasThu 
maka berjalanlah 


gairu mu'jizillahi 
tidak dapat me- 
lemahkan Allah 


annakum 
bahwasa- 
nva kalian 


HPZ & <<j*. wj 


wa rastilini 
dan Rasul-Nya 


dan 

ketahLjilji 1 —- 

£ Sis 

s~\ 

ft} 

cj-JQ'' 

>> 

ifii j 

5 liL> 


kafir!n(a) 

orang-orang 

mukhzii 

menghina¬ 

wa annallaha 
dan bahwasa- 

Wa aiSnujn 
dan suatu 

maklumat - 

0 

kafir 

Vr. 1 

kan 

9 S' 

i^a Allah 


v 3&J2 fci *5^ 'Mj 

minal musyriklna to*rTurn SwaV 

dari orang-orang berlepasdiri bdP Allah 

musyrik n^a_^_— - 

fa lamu rn ^ 


fa‘lam u 
maka 
ketahuilah 


'tawallaitum wa iq 
kalian dan jika 



ilan nasi 
kepada 
manusia 


lt i fahuwa 

^ebih makaitu 

_——- 

& \ 


r. & A*>" 

\& Ay*jJ 

fa’iq wa rasuluh(u) 
maka dan Rasul-Nya 
jika 


<etahuilah _ berpalinq ' *> / S 

. — 7<7~ "Si 331 

$ 'jy^ ^ -esssss* tidak clapat melemahkan Allah bahwasa- 

W ‘azabin " kafarQ , ■‘gSW 

ing dengan azab kafir kep „nvang ■&W ^ -r, 


!^31 

afimtinl 

yang 

pedih 


4 > ^ _ 4 fi / ^ 9 •• 

£&$ r £5 

lam yangqusukum summa minaTmusyri^Tna y d a ka 

mereka tidak mengurangi ke- nran 0 -° -- 

terhadap kalian 



annakum MM 


summa minal rrlU ? i J!-ang -—--- rj - 

ke- dariorang-orany ______ 

mudian musyrik^^ '$S 0 * "T^ 1 * 1 14 > * < 

ijjjfetk & lll-S 

^ aA \ \+ u 1 I \ < a | a jkum yuzahiru Wa lam syai’aw 

f* ^ 2 ^ 1 ***> *’iadan untukmemusuhi membantu dan sedikitpun 

• Sprang' kalian _ _ tidak _ 


■ahattum 
, n telah meng- 

K ^l ^nSSlSSBSS- 


■JA B m 


lazTna 
orang-orang 
yang 


Ilia I 

kecuali 


Jj. 

lia 'ahdahum 
sampai janji mereka 


ilaihim se ^<;^ ng ' 

kepada maka jdP _ 

mereka sempurnakflL—- 


4 Jf r-r 1 «v 

r x- 


fjll %£i\ liU 


hurumu 


per takwa 


asyhurul (in)salakhal Fa i^an {4} yan^bei^ 
haram bulan-bulan telah habis maka —^--- J 

____ apabnj —Jk ^ s 


wahsuruhum 
dan kepunglah 
mereka 


wa khuiuhum 
dan tangkaplah 
mereka 


,t+aain(a) yuhibbul innallaha muddaiihim 

!l1 onn-orang menyukai sesungguhnya bataswaktu 

oran? _^ U7t AMah mereka 

w 

faqtulul 
maka 
bunuhlah 

¥»F“ 


\j>U 




’> t 

* [rahi im umraSirJri 


{ 5 } 




gafurur 
Maha 

Penyayanq Pengampun 


fakhallu zakata waatawu 2 

tt-P 'sabTlshunj 1 maka berilah zakat dan me- 

s __«iiaha padaJ a , kebebasan nunaikan 

' mr sesuShnya P nQer^i-----"- 



6t 


yannw a hatta fa ajirhu (lS Wa P er ' 

dia sehingga maka ^ Vnoanj^U—^^ IS Z ^ \ 

_ mendenpar _ lindm^gi dia J ii^p-- ^ ^ 4ft >^|» j 

\ A a 5 ma'rnanah(u) ablighu Summa kalamallahi 

k J |Ty > ^ali!<3 tempatyang sampaikan kemu- firman Allah 

. ,** 1 . KiUnnahunn He mikia n ama n baginya kepadanya dian (Al-Qur'an) 

‘ , laya'iamun(a) qaumul b! f ‘ na 0 itu _ a - - = -*-- ——=— 

{6} tidak mengetahui kaum karef t a 

mereka | _ trt . 5 » 

IKb¥H' 




U &§?,*"»>■ 


-. WUifW W«*jikj Mtiit.iiil 

m** as.ssr' 



AT-TAUBAH 

Madaniyyah 
Surah ke-9 ■ 129 ay a; 


PENGUMUMAM TENTANG PEMBATALAN 
PERJANJIAN DAMAI DENGAN KAUM 
MUSYRIKIN 

Orang Islam Bebas dari Tanggung Jawab 
terhadap Perjanjian dengan Kaum Musyrikin 

i- (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan 
dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang- 
orang musyrikyang kamu telah mengadakan 
perjanjian {dengan mereka). 

2* Maka berjalanlah kamu {kaum musyrikin) 
di bumi selama empat bulan dan ketahuilah 
bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, 
dan sesungguhnya Allah menghinakan 
orang-orang kafir. 

3. Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari 
Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia 
pada hari haji akbar, 369 ^ bahwa sesungguh¬ 
nya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari 
orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu 
{kaum musyrikin) bertobat, maka itu lebih 
baik bagimu; dan jika kamu berpaling, 
maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat 
melemahkan Allah. Dan berilah kabar gem- 
bira kepada orang-orang kafir (bahwa me¬ 
reka akan mendapat) azab yang pedih, 

4. kecuali orang-orang musyrik yang telah 
mengadakan perjanjian dengan kamu dan 
mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi 
perjanjian) dan tidak (pula) mereka mem- 

j bantu seorang pun yang memusuhi kamu, 
maka terhadap mereka itu penuhilah jan- 
jinya sampai batas waktunya. Sungguh, 
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 

Pengumuman Perang terhadap kaum Musy¬ 
rikin 

5. Apabila telah habis bulan-bulan ha- 
ram, 370 ) maka perangilah orang-orang 
musyrik di mana saja kamu temui, tangkap¬ 
lah dan kepunglah mereka, dan awasilah di 
tempat pengintaian. Jika mereka bertobat 
dan melaksanakan shalat serta menunaikan 
zakat, maka berilah kebebasan kepada me¬ 
reka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada 
yang meminta perlindungan kepadamu, 
maka lindungilah agar dia dapat mendengar 
firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke 
tempat yang aman baginya. (Demikian) itu 
karena sesungguhnya mereka kaum yang 
tidak mengetahui. 

369) Berbeda pendapat mufasir tentang pengertian 
dengan haji akbar; ada yang mengatakan hari Nahar, 
ada yang mengatakan hari Arafah, yang dimaksud 
dengan haji akbar disini ialah haji yang terjadi pada 
tahun ke-9 Hijriah. 

370) Yang dimaksud dengan bulan haram disini ialah 
masa 4 bulan yang diberi tenggang waktu kepada 
kaum musyrikin itu, yaitu mulai 10 Zulhijah {hari 
turunnya ayat ini), sampai dengan 10 Rabi’ul Akhir. 


















































































Jiff ,oo [ 9.AT-TAUBAH 

ICO (pengampunan) 9^ 

[ Sebab-sebab Perjanjian Domai Dibatalkan 

7. Bagaimana mungkin ada perjanjian 
faman) di slsi Allah dan Rasul-Nya dengan 
orang-orang musyrik, kecuali dengan 
orang'orang yang kamu teiah mengada- 
kan perjanjian (dengan mereka) di dekat 
Masjidillwam (Hudaibiyah), maka selama 
mereka berlaku jujur terhadapmu, ben- 
da k la h kamu berlaku jujur [pula) terhadap 
mereka. Sungguh, Allah menyukai orang 
orang yang bertakwa. 

8 . Bagaimana mungkin (ada perjanjian 
demikian), padahal jika mereka mem- 
peroleh kemenangan atas kamu, mereka 
tidak memelihara hubungan kekerabatan 
denganmu dan tidak (pula mengindah- 
kan) perjanjian. Mereka menyenangkan 
hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya 
menolak. Kebanyakan mereka adalah 
orang-orang fasik (tidak menepati janji). 

9. Mereka memperjual belikan ayat-ayat 
Allah dengan harga murah, lalu mereka 
menghalang-halangi (orang) dari jalan 
Allah. Sungguh, betapa buruknya apa 
yang mereka kerjakan. 

10. Mereka tidak memelihara (hubungan) 
kekerabatan dengan orang mukmin dan 
tidak (pula mengindahkan) perjanjian. 
Dan mereka itulah orang-orang yang me- 
lampaui batas. 

11. Dan jika mereka bertobat, melaksa- 
nakan salat dan menunaikan zakat, maka 
(berarti mereka itu) adalah saudara-sau- 
daramu seagama. Kami menjelaskan ayat- 
ayat itu bagi orang-orang yang menge- 
tahui. 

12. Dan jika mereka melanggar sumpah 
setelah ada perjanjian, dan mencerca 
agamamu, maka perangilah pemimpin- 
pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mere¬ 
ka adalah orang-orang yang tidak dapat 
dipegang janjinya, mudah-mudahan me¬ 
reka berhenti. 

13. Mengapa kamu tidak memerangi 
orang-orang yang melanggar sumpah 
(janjinya), dan teiah merencanakan untuk 
mengusir Rasul, dan mereka yang per- 
tama kali memerangi kamu? Apakah ka¬ 
mu takut kepada mereka, padahal Allah- 
lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, 
jika kamu orang-orang beriman. 



m 


** _ ...i . lil miiesvmfTna vakunu 


A3 l 

rkin dl sisi 


irjdalldN 
df s> 5 ! Allnh 


abdun 

sebuati 

perjanjian 


[il musynkina 
bagi orang-orang 
musyrik 


yakunu 

ada 


Kaffa 

bagaifnana 


-;— r~ -- w — . < -■ 

Us jL 3 jJbU 

. . ^ , i I ‘nknHi Iryi iQvTna ll.il r . - . . I L - 


'irida Inwijldi Eh aramE i) 

di de^.iT Mas.jidil Harsm 

fSaat pejjanjiptn Hodaibiyah) 


J*-) i 

‘ahattum 
Iwilrtn tplah menp- 
ada kan perjanjian 


lazTna 
orang-orang 
yang 


(dial 

kecuali 


resolrtte 

f£ t nu|-Nya 


cJ, Iqpd £3 tf&a 

mutlaqlnja) yubibbul innollaha Mahum fastaqTmu llakum nsjiaqdmEi 

•--» - 1 - 1 -a-, Koiai^n kpnaH3 mereka berlaku 

lurus ' 


orang-orang 
yang bertakwa 


menyukai sesungguhnya kepada 
Allah mereka 


maka belaku 
luruslah kalian 


illaw ' fTkum la yarqubu 

dalam ke- terhadap mereka tidak 

kerabatan kalian memelihara 


?A===cA> 

' ‘ataikum ** 
atas kalian 


yazharu 

mereka 

menang 


IJ 

wa iy 


kepada 
kalian 

X 9 S, 

1 1 0 — i i 


Kaifa 


0 


padahal bagaimana (mungkin rn 

jika ada perjanjian) J 


— - - - - -—W r IB-I 

\ wa aksaruhum qulubuhum wa ta’ba ' bi afwahihim 1 yur^unakum wa la zimmahftdnj 

dan kebanyakan- hati mereka dan dengan mulut mereka dan tidak 

mereka menolak mereka menyenangkan kalian _perjanjian 


__ 9 y '"k i t ^ \ 


fasaddu qalTlaq Samanang bi ayatillahi 

lalu mereka meng- yang sedikit harga dengan ayat- 

halang-halangi (orang) a Y at Allah 


Isytarau 

mereka 

menukar 

LTJ 


w 

{ 8 } 


fasiqun(a) 
orang-orang 
yang fasik 


' J —- - - — vm - «« & «r 

La yarqubuna ya'malun(a) kanu ma sa'a linnahum ^jrjiabi 

mereka tidak fQ> kerjakan mereka apa amat buruk sesungguh- dari jalan-Nya 

*■ 1 yang nya mereka 

^99- 



/ 

mu J tadun(a) 
orang-orang 
yang melampaui batas 


v —— 

’ wa ula’ikafuimul vya la zimmah(tan) Maw n mu 


dan mereka itulah 


dan tidak pefjanjian 


dalam ke- terhadap 

kerabatan orang mukmin 


^ la IkhWflnukurr 
maka (mereka tiu) 
saudaira-saLidHlTa kaltari 

V* V# 


< > 
o 


zakata 

zakat 


if;- 


wa atawuz 
dan menunai' 
kan 


salata 

salat 


vya aqamus 
dan mendirikan 


tabO Fa lq 

mereka maka 

bertobat jika 


T l - 

OlJ \ 

Wa in yalamOnta) li qaumiy 

dan jika {11} yang mengetahui bagi kaum 


m 


nakaSu 

mereka 

merusak 


—^ _ f ... 1 


ayati 

ayat-ayat 


wa nufa??ilul 
dan Kami 
menjelaskan 


fid-din(lj 
dalam agama 


T . n . 

9 A- 9 * K9 S S 9 9 S m 9 ^ 1 

lib& \jJ&j ^ ^ 

Sauii] fi dTnikum ** wa ta'anu ’ ‘ahdihim mim ba‘di • aimanahum 

maka dalam agama kalian dan mereka janji mereka setelah sumpah mereka 

perangilah _ m encerca _ __ _ _ _ - 

^ “■ w 


- - - - - - - MM -“ -- 

vjnlabCmfa) ** ' la'allahum lahum _ la aimana ^ 1 innahum ^ ^ 

berhenti 


a’immatal \ 

mudah-mudahan bagi tidak ada sumpah sesungguhnya pemimpin-pemimpin kafir 

mereka mereka (yang dapat dipegang) mereka 


“~ra - i# 4^4 ^ 

<&&& -31 -3 

wahammO 'aimanahum nakaSG qauman tuqatilQna Ala ^ 


wa hammi) 
dan mereka 
Irtgtn 


I aimanahum 
janji-janji mereka 



tuqatilQna 
kalian memerangi 


A| a 

mengapa (I2f 
tidak 


’rJ6 

I iun ki r-acnih hi ikhraiir 


rasQli 
Rasul (dari 
Mekah) 


bi ikhrajir 
mengusir 


■ vr • o\ O' 0 ®“' 

mu minln(a) kuqturrt ing takhsyauhu aq aliaqqu fall ah u atakhsyaunahum 

kalian takut untuk lebih maka Allah apakah kalian taku 

k'epiirfa-Nya berhak pada mereka 

























































































Surah Ke - 9 


JuzKe-10 






^ 4j aJLJI 


i MEj»- 




■ 9 , AT-TAUBAH 

—1 

MM H 




iHj! (Pengampunan) 

189 


v*» ’'Jr_* >1, xC 

(rj^rL-Z &■— rt-A_jXjl3 

1 wa yaqsurkum wa yukhzihim bi aidlkum yu'azzibhumullahu ' Qatiluhum 


1 wa yaqsurkum 
dan menolong 
kalian 

w*i , 

iZjbXl>j 

Wa yu±hib 
dan Dia 

menghilangkan 


a yui 

dan menghinakan 
mereka 


' \1 r 

’CA 

{14} 


dengan tangan- 
tangan kalian 

u 


yu c 

Allah akan mengazab 
mereka 


perangilah 

mereka 


mu'minm(a) 
yang beriman 
(Bani khuza'ah) 

:vm 




qaumim 

kaum 


sudura 

hati 


wa yasyfi 
dan 
mengobati 


‘alaihim 

atas 

mereka 


A- *Oilj <>* Jp JU sLc. 

haklmfun) ' ‘alTrnun wallahu vasva'fu) mav ‘sla wa vatu bulla hu iinhihir-. nai^a 


hakTm(un) ' ‘alTmun wallahu yasya'(u) 
Maha- Maha dan Allah Dia 

bijaksana Mengetahui kehendaki 


may ‘ala 
orang terhadap 
yang 

v* 


! 3 iit i UJj Si 

jahubD lazTna ya'lamillahul wa lamma an tutraku 


wa yatubullahu 
dan Allah 
menerima tobat 

~^W 

»> * 


qulublhim gaiza 

hati mereka kemarahan 


jahadQ lazina ya’k 

berjihad orang-orang Allah mengetahui 

yang 


dan 

belum 


aq tutraku 
kalian 
dibiarkan 


hasibtum 
kalian mengira 


\ * \0 * 

>1 

Afri 

apakah {15} 


walal mu’minma wa la rasulihi 

dan tidak orang-orang dan tidak Rasul-Nya 

yang beriman 


min dunillahi 
dari selain Allah 


I 9 A » s 

bJ^L> 

yatiakhi^u** 

mereka 

menjadikan 


3 j fiL 

wa lam » minakurn 


wa lam 
dan tidak 


mingkurn 
di antara 
kalian 


>f c ■: 


lil musyrikina 
bagi orang-orang 
musyrik 


kana 

ada 



r* - 


ta'malun(a) 
kalian kerjakan 


r^r 


bima khabTrum 

dari Maha 

apa yang Mengetahui 


3S 






wallahu walijah(tan) 

dan Allah teman 

setia 


bil-kufr(i) * anftiSlhim svahidlrta m«JirjiiHnll5hi a\/ Ufl'mnm 


bil-kufr(i) 
dengan 
kekafiran (nya) 


Ala aqfusihim 
atas diri mereka 


syahidTna 
(padahal) mereka 
mengakui 

If 


masajidallahi 
masjid-masjid 
Allah 


ay ya muru 
mereka 

memakmurkan 


. iy . ww r Vi 7" 

khalidun(a) 'hum ^wa fin nari ' a'maluhum habitat uts’lka 

{17} kekal mereka dan di dalam amal-amal mereka sia-sia mereka 


wa fin nari 
dan di dalam 
neraka 


ull'Jka 

mereka 

itulah 


■•ill ^jJlj 



wal yaumil billahi amana man masajidallahi ya'muru Innama 

dan hari kepada Allah beriman orang masjid-masjid memakmur- sungguh 

yang Allah kan hanyalah 


sj^ JL£ j)j 


fa iliallah(a) yakhsya wa lam 

maka mudah- kecuali kepada takut dan tidak 


zakata 

zakat 


wa ataz 
dan 


salata 

salat 


wa aqama? 
dan 




skjSyaisi * Aja'aftum 

pemberi apakah kalian 

minum jadikan 

minal-muhtadln(a) ayyakunu ull^ika 

{18} termasuk orang-orang mereka menjadi mereka 

yang mendapat petunjuk 

\ 9 

akhiri 

akhir 

i & A 

wal yaumil billahi amans 

dan hari kepada Allah berimai 

i & 4 

\ kaman 

n seperti orang 

yang 

masjidil harami 
Masjidil Haram 

1 « jl<Aj j^QJ 

wa ‘imaratai hajji 

dan orang-orang 

pemakmur yang berhaji 




la yahdil wallahu 'iridallah(i) la yastawOna 

(kepada) tidak memberi dan Allah disisi Allah mereka tidak 

kaum petunjuk sama 


ft sablMllah(i) 
dijalan Allah 


wa jahada 
dan 

berjihad 




ft sabTlillahi 
di jaian Allah 


wa jahadu 
dan berjihad 


wa hajaru 
dan berhijrah 


a$\ 




VM 


amanu AllaiTna 

beriman orang-orang 

yang 


/**N 

‘w 

{ 19 } 


3 ui« 




^ I 4 


0 32 ip 

falzun(a) wa ula’ika humul 
{20} orang-orang dan mereka itu 

yang beruntung 





darajatan 'a‘?amu wa'anfusihim bi amwalihim 
derajatnya adalah dan diri dengan harta 

lebih besar mereka mereka 

M Mndtl J.i'is iitiru' .i- -t 

M*dd SlUh T^WH^ri 
■ Mwdri iiVaijib 

Mrfrfrl 





14* Perangilah mereka, niscaya Allah akan 
menyiksa mereka dengan (perantaraan) 
tanganmu dan Dia akan menghina mereka 
dan menolongmu (dengan kemenangan) 
atas mereka, serta melegakan hati orang- 
orang yang beriman, 

15. dan Dia menghilangkan kemarahan 
hati mereka (orang mukmin). Dan Allah 
menerima tobat orang yang Dia kehendaki. 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

Ujian Keimanan 

16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan 
dibiarkan (begitu saja), padahal Allah belum 
mengetahui orang-orang yang berjihad di 
antara kamu dan tidak mengambil teman 
yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan 
orang-orang yang beriman. Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan. 

Orang-orang yang Layak Memakmurkan 
Masjid-masjid 


17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik 
memakmurkan masjid Allah, padahal me¬ 
reka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. 
Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka 
kekal di dalam neraka. 


18. Sesungguhnya yang memakmurkan 
masjid Allah hanyalah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
serta (tetap) melaksanakan salat, menunai- 
kan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) 
kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudah- 
an mereka termasuk orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

19. Apakah (orang-orang) yang memberi 
minuman kepada orang-orang yang me- 
ngerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, 
kamu samakan dengan orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian 
serta berjihad di jaian Allah? Mereka tidak 
sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan 
petunjuk kepada orang-orang zalim. 


Asbabun Nuzui aya? 17-19 


Dan Ibnu Abbas bahwa waktu ditawan dalam 
perang JBadar al Abbas berkata, ’’Sekiranya 
kalian termasuk orang-orang yang telah 
terlebih dahulu masuk Islam, hijrah dan 
jihad, sebenamya, kami termasuk orang- 
orang yang memakmurkan Masjidil Haram, 
memberi mmum kepada yang naik haji dan 
membebaskan orang-orang dan penderitaannya 
” Maka turunlah ayat ini yang menegaskan 
bahwa orang yang memakmurkan mesjid 
dan lam-lam serta belum benman tidak sama 
dengan orang yang benman dan berjihad di 
jaian Allah. (HR Ibnu Abi Hatim) 

20. Orang-orang yang beriman dan berhij¬ 
rah serta berjihad di jaian Allah, dengan 
harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi 
derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang- 
orang yang memperoleh kemenangan. 






























































4 


190 


9. AT-TAUBAH 
(Pengampunan) 


21. Tuhan menggembirakan mereka de- 
ngan memberikan rahmat, keridaan dan 
surga, mereka memperoleh kesenangan 
yang kekal di dalamnya, 

22 . mereka kekal di dalamnya selama- 
lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat 
pahala yang besar. 

23. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu 
dan saudara-saudaramu sebagai pelin- 
dung, jika mereka lebih menyukai keka- 
firan daripada keimanan. Barang siapa di 
antara kamu yang menjadikan mereka 
pelindung, maka mereka itulah orang- 
orang yang zalim. 

24. Katakanlah. "Jika bapak-bapakmu, 
anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri- 
istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang 
kamu usahakan, perdagangan yang kamu 
khawatirkan kerugiannya, dan rumah- 
rumah tempat tinggal yang kamu sukai, 
lebih kamu cintai dari pada Allah dan 
rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, ma¬ 
ka tunggulah sampai Allah memberikan 
keputusan-Nya."Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang fasik. 

Umat Islam Mendapatkan Kemenangan 
dalam pelbagai Pertempuran 

25. Sungguh, Allah telah menolong kamu 
(mukminin) di banyak medan perang, 
dan (ingatlah) Perang Hunain, ketika jum- 
lahmu yang besar itu membanggakan 
kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) 
sama sekali tidak berguna bagimu, dan 
bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, 
kemudian kamu berbalik ke belakang dan 
lari tunggang langgang. 

26. Kemudian Allah menurunkan kete- 
nangan kepada Rasul-Nya dan kepada 
orang-orang yang beriman, dan Dia me¬ 
nurunkan bala tentara (para malaikat) 
yang tidak terlihat olehmu, dan Dia me- 
nimpakan azab kepada orang-orang kafir, 
itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Susunan Ayat-Ayat Al-Qur'an 

Az-Zarqaru mengatakan bahwa $mk ulama telah 
sepakat bahwasanya susunan ayat-ayat Al-Qur'an 
seperti urutan yang kita iihat di mushaf sekarang 
ini adalah berdasarkan petunjuk iasufuiiah 
saw. yang diterima langsung dari Allah swt Jadi, 
tidak ada ruang untuk akal dan ijtihad dalam 
penyusunan itu. Namun, Malaikat Jibril-lah yang 
menjadi perantara turunnya ayat kepada Rasu- 
lulfah saw. dan dia pula yang menunjukkan kepada 
betiau tempat setiap ayat di dalam sebuah surah.. 
Selanjutnya, Rasulullah , saw. membacakannya 
kepada para sahabat r.a., dan memerintahkan 
para penults wahyu untuk menulis ayat tersebut 
dengan menentukan surah yang menjadi tempat 
ayat yang dimaksud, dan menentukan pula posist 
ayat di daiam surah itu. 



^ * -r ^ 

' rahhuhnm Vl ^3sysylnibuin 


rabbuhum 

Tuhan 

mereka 


ajrim 

pahala 


SjJp swSi 0 ,i & 

x. . :_ll = u_ frh-j 


‘iridahu^ innallaha abadatn) fiha 

di sisi-Nya sesungguhnya selama- didalam- 

*" 1 lamanya nya 


Allah 


\ aba’akum la tattakhi±u amanu 


bapak-bapak 
kalian 


janganlah kalian 
menjadikan 



menggembirakih 
mereka " 


•O. v 9 » . <• 

muqim(un) nalmum 

{21} yang keka l k^rtsngjjS 


{ 22 } 


yarvg 

besai 1 


Irlpadaketanan kekafran ilka peml'mpta- da'nUuiSS 


| SI $ 


(is)tahabbul 
mereka lebih 
menyukai 


auliya’a 

pemimpin- 

pemimpin 


1 ws iktiwgnakufn 
dan saudara-ctiHftj 
kalian 

ii 


Qul 

kata¬ 

kanlah 


{23} 


wa ‘asyiratukum 
dan keluarga 
kalian 


H\ 7 f 


e-'Jj'J 

wa azwajukum 
dan istri-istri 
kalian 


alimun(a) ' fa ula'ika iTumuz Imingkum yatawallahum wa may 

_ anq maka mereka ' di antara menjadikan me- dan barang 

| jm y i tu lah kalian_ reka p emi mpin siapa yang 

*2545 0 & 

I wa ikhwanukum * wa abna ukum taba ukum 


zalimun(a) 
orang-orang 
yang zalim 


dan saudara- 
saudara kalian 


dan anak-anak kalian 


bapak-bapak 
kalian 

w 


user 

waVnasakinu kasadaha takhsyauna wa tijaratuq niqtaraftumuha ^an l>arSf 


SS " 


Igyahdll wallShu bi'amrih(i) ya’tiyallahu hatta fatarabbasu niuSnllStf 

tidak memberi Han denaan Allah mendatangkan hingga maka tunggulah tfiJuton-Nya 

petunjuk 


wa masakinu 
dan tempat 
tinggal 


wa jihadin 

dan jihad 


kasadaha 

kerugiannya 


wa rasulihT 
dan Rasul-Nya 



wa tijaratuq 
dan 

perniagaan 


niqtaraftumuha 
yang kalian 
mengusahakannya 


ilaikum 
kepada kalian 



tanJaunahA 
yang kalian 
menypnanginyi? 


wali§hu 

dan 

Allah 


bi'amrihO) 

dengan 

keputusan-Nya 


ya’tiyallahu 
Allah mendatangkan 


fTmawatina ndsarakumullahu Laqad 

di beberaoa medan Allah menolong kalian sungguh {24} 


di beberapa medan 
peperangan 




1 ‘alaikumul** wa daqat syai’aw 1 'angkum 

kepada kalian 


‘alaikumul 
atas kalian 


wa (Jaqat 
dan terasa sempit 


syai aw 
sedikit pun 


tugni) , ■ 
bemianfBSt 1 1 


-- wp va. r w. u . 

t ssyj r 

saklnatahD anzalallahu Sufnma mudbirlnla) I wallaitum 4umm 

ketenanaan- Allah kemu- {25} orang-orang yang kalian kemu 

Nya menurunkan dian lari ke belakang berpalm g dian 



bima rahuoaft 
dengan keluasannya 


ixin ‘aioi mi I’miriTn* ala rasulihT 


tarauha 

kalian 

melihatnya 


lam 

(yang) 

tidak 


junDdal 
bala tentara 
(malaikat) 


wa aqzala 
dan Dia 
menurunkan 


wa ‘alal mu’minTna 
dan atas orang-orang 
yang beriman 


‘ala rasQlihT 
atas Rasul-Nya 


. , i jQZSi'Ul Ui4 4rAlllrfli Wsaferfi 

balasan 


kafirTn(a) 
orang-orang 
yang kafir 


wa 2§!ika 
dan demikian itu 



kafaru 

kafir 


QalnnlnH 


iQJ* 



lazTna 

orang-orang 

yang 

MM 



















































































9. AT-TAUBAH 
(Pengampunan) 


191 


< 

JJ*-* 

gaffirur 

Maha 

Pengampun 


Ja Si 


ini 

yatubullahu 
Allah menerima 
tobat 


musyrikQna 

orang-orang 

musyrik 


amanu 

beriman 


la±Tna 

orang-orang 
yang 


1 ^ 14 * 

Ya ayyuhal 
wahai 


/"N 

*• rv * 

w 

{27} 


haza 

M 


-^-»- 

ba'da ‘amihim ’ masiidal har^ma falS vaarabul 


ba'da ‘amihim 
setelah tahun 
mereka 


masjidal harSama 
Masjidil Haram 


faia yaqrabul 
maka janganlah 
mereka mendekati 


rahTm(un) 

Maha 

Penyayang 

najasurj 

najis 


«■ VJ «V , .> 

S), 


Jn 

Jika 


miq faplihi 
dari karunia-Nya 


yugnTkumullahu 
Allah akan memberikan 
kekayaan kepada kalian 


fssaufa 
maka nanti 


aCp 

ailntaq 

menjadi 

miskin 


^ ^ 4 


lazma 

orang-orang 

yang 


Qatilul 

perangilah 



‘alTmun 

Maha 

Mengetahui 



wa in 
dan 
jika 




sya'(a) 
Dia meng- 
hendaki 


harramallahu 
Allah haramkan 


£ 

ma 

apa 

yang 


wa la yuRarrimuna 
dan mereka tidak 
mengharamkan 



I M 

Olul 

diberi 


jii ih 




minal lazma 
dari orang-orang 
yang 


haqqi 

yang 

benar 


dTnal 

dengan 

agama 


wa la yadlnuna 
dan mereka 
tidak beragama 




wa rasuluhu 
dan Rasul-Nya 


• /»>. I ^ »>< -5 9 ' ~' 9 Ti i *>»> i ^ s y s tl 

<J3*“ " 

Qanirrinlal 'ws hum ‘awadiw ii7\/sta vu'hil hattfl hilAha 


sag! run (a) 
orang-orang 
yang kecil (tunduk} 


~W9 WTA 


’wa hum 
dan 
mereka 


‘ayyadiw 
dari tangan 
(dengan patuh) 


jizyata 

upeti 


"wr 


y u M 

mereka 

membayar 


hattfl 

sehingga 


kitaba 

Kitab 


nasaral 
orang Nasrani 


wa qalatin 
dan berkata 


nibnullahi 
adalah putra Allah 


> 

‘uzairu 

Uzair 


& 0 


yahudu 
orang Yahudi 


Wa qalatil 
dan berkata 


{29} 





bi afwahihim 
dengan mulut mereka 


qauluhum 

perkataan 

mereka 


23llka 

demikian itu 


(ib)nullah(i) 
adalah putra Allah 


> 

Cr 


*11 


masTpub 

Al-Masih 



I wa ruhbanahum 
dan rahib-rahib 
mereka 



~rm ; »w . . ~ v» _ — , u - 

tj t+Ji % 'jj-ii && 

i la haw liva'budu Htfi umiru wa m3 ' marram tat 


i la haw 
Tuhan 


liya'budu 
agar mereka 
menyembah 

"w — 


n& 

kecuali 


umiru 
mereka 
diperintahkan 

M - 


1 maryam(a) 
Maryam 





Mitliil JjIi 

Marti* Silah Tiiwiluti 
Mddd Wajib Mutual 
Made! 



27. Setelah itu Allah menerima tobat orang 
yang Dia kehendaki. Allah Maha Peng¬ 
ampun, Maha Penyayang. 

28. Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya orang-orang musyrik itu 
najis (kotor jiwa), karena itu janganlah 
mereka mendekati Masjidilharam setelah 
tahun ini a: Dan jika kamu khawatir menjadi 
miskin (karena orang kafir tidak datang), 
maka Allah nanti akan memberikan keka¬ 
yaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia 
menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana. 

29. Perangilah orang-orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
mereka yang tidak mengharamkan apa 
yang telah diharamkan Allah dan Rasul- 
Nya dan mereka yang tidak beragama 
dengan agama yang benar (agama Allah), 
(yaitu orang-orang) yang telah diberikan 
Kitab, hingga mereka membayar jizyah 
(pajak) dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk. 

Kepercayaan dan Sikap-sikap Orang-orang 
Yahudi dan Orang-orang Nasrani 

30. Dan orang-orang Yahudi berkata, 
"Uzair putra Allah," dan orang-orang Nas¬ 
rani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah 
ucapan yang keluar dari mulut mereka. 
Mereka meniru ucapan orang-orang kafir 
yang terdahulu. Allah melaknat mereka; 
bagaimana mereka sampai berpaling? 

31. Mereka menjadikan orang-orang alim 
(Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) 
sebagai tuhan selain Allah, 372 ) dan (juga) 
Al-Masih putra Maryam; padahal mereka 
hanya disuruh menyembah Tuhan Yang 
Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. 
Mahasuci Dia dari apa yang mereka per- 
sekutukan. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Ulama sepakat bahwa jumlah ayat di dalam 
Al-Our'an adalah 2600 (due ribu ertam ratus) 
ayat Namun, ada sebagian dari mereka yang 
berpendapat bahwa jumlahnya iebih dan itu, 
yaitu antara 2634 dan 2636 ayat . 

Hal yang : perlu ; ditekankan . adalah . bahwa ' 
perbedaan pendapat ini sama sekali tidak 
bersentuhan dengan hakrkat Al-Our'an. Sebab, 
Al-Our'an yang dibaca dan dituiis dt dalam 
mushaf tetap satu di mata ulama di seiuruh 
duma, bahkan mulai dari dahuiu hingga saat 
ini, tidak kurang satu kata bahkan satu huruf 
pun di suatu tempat dan masa. Namun, puncak 
perbedaan yang terjadt di antara mereka adalah 
dalam penghitungan dan pembagian isi Al- 
Our'an kepada banyak ayat 

371) tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah. 
Menurut pendapat sebagian mufasir ialah kaum 
musyrikin tidak boleh masuk daerah haram, baik 
untuk keperluan haji dan umrah atau untuk keperluan 
yang lain, setelah tahun 9 Hijriah, 

372) Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan 
rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun 
orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh 
maksiat atau mengharamkan yang halal. 




















































32. Mereka hendak memadamkan cahaya 
(agama) Allah dengan mulut (ucapan- 
ucapan) mereka, tetapi Allah menolaknya, 
malah berkehendak menyempurnakan 
cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir 
itu tidakmenyukai. 

33. Dialah yang telah mengutus Rasul- 
Nya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan 
agama yang benar untuk diunggulkan 
atas segala agama, walaupun orang- 
orang musyrik tidak menyukai. 

34. Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya banyak dari orang-orang 
alim dan rahib-rahib mereka benar-benar 
memakan harta orang dengan jalan yang 
batil, dan (mereka) menghalang-halangi 
(manusia) dari jalan Allah. Dan orang- 
orang yang menyimpan emas dan perak 
dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, 
maka berikanlah kabar gembira kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
azabyang pedih. 


Asbabun Nuzui ayat 34 


Ibnu Abbas menerangkan, bahwa ayat ini 
diturunkati berkenaan dengan para pendeta dan Ahh 
Kitab, mereka mengambil snap berupa makanan 
dan masyarakat awam, sedangkan pengujung ayat 
ini diturunkan berkenaan dengan ahli Kitab dan 
kaum mnslimin yang memmbun harta mereka. (HR 
Ibnu Abi Hatim) 

35. (Ingatlah) Pada hari ketika emas dan 
perakdi panaskan dalam neraka Jahanam, 
lalu dengan itu disetrika dahi, lambung 
dan punggung mereka (seraya dikatakan) 
kepada mereka, "Inilah harta bendamu 
yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, 
maka rasakanlah (akibat dari) apa yang 
kamu simpan itu" 

Bulan-bulan yang Oihormati 

36. Sesungguhnya jumlah bulan menu- 
rut Allah ialah dua belas bulan, (sebagai- 
mana) dalam ketetapan Allah pada waktu 
Dia menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya ada empat bulan haram. Itulah 
(ketetapan) agama yang lurus, maka ja- 
nganlah kamu menzalimi dirimu dalam 
(bulan yang empat) itu, dan perangilah 
kaum musyrikin semuanya sebagaimana 
mereka pun memerangi kamu semuanya. 
Dan ketahuilah bahwa Allah beserta 
orang-orang yang takwa. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Resesuaian Ayat-Ayat Al-Qur'an 

Sesungguhnya ayat-ayat AbQur'an memiliki hu- 
bungan yang kuat antara satu dengan lainnya. Hal 
tersebut termasuk fenomena agung dari sefcian 
banyak fenomena mukjizat Al-Gjur'an. Hubungan 
antara ayat-ayat yang terdapat di dalam satu surah 
tampak seperti keterikatan sebuah ranter yang, 
diikat dengan ikatan yangmdah. 




wa ya'baiiatHj 

dan Allah 
menoiak 


bi atwiihihim 

dengan mulut 
mereka 


, , wy „ ^ 4 

lj£xk> o' 

iKHaNttl yutfr'ti ay YurlilOna < 

cahaya Allah mereka untuk mereka hendak 

(hidayah-Nya) memadamkan 


ji -S ^£*$3 3j vy IM 


ls*l 

yang 


Huwaf 

Dia 


[32} 


kahrunial 
orang'eranq kafir 



vwi I aii 
walaupun 


mlrahO 

cahaya- 

Mya 


ay yutinrtna 
akan muriyern- 
purnakun 




asad dim 

atas agama 


bil mida 

dengan petunjuk 


la^Tna Y § ayyuhal 

oran 9-°I an9 wahai 

yang 



rasOlahQ 

Rasul-Nya 


O' 

arsata 

mengutus 


musyrikun(a) 
orang-orang yang 
musrik 


& 


wa lau 
walaupun 


kuNlM 

seluruhnya 




laya’kulDna 
sungguh mereka 
memakan 


war ruhbSni 
dan rahib- 
rahib Nasrani 


minal abbari 
ulama-ulama Yahudi 


kaSTram 

kebanyakan 


n w . , w 


OJ 

inna Jmanti I 

sesung- Penman 

guhnya 


'an sabllillah(i) 
dari jalan Allah 


bil batiii 
dengan batil 


wa yasudduna 
dan mereka 
menghalang-halangi 

W 


nasi 

manusia 


wa ia yunfiqOnaha 
dan mereka tidak 
menginfakkannya 


wal fiqpata 
dan perak 


±ahaba 

emas 


yaknizunai 

menyimpan 



A* (*Aps** 

ki ‘Q+Shih ’ fn haei/milr kl irvi £T MA Lnillxu: 

{34} 


yubma Yauma 

dip^n^kan pa da hari 


alTm(iy) 
yang pedih 


bi ‘a£§bln 
dengan azab 


fa basysyir hum 
maka berilah mereka 
kabar gembira 

W 


fr sabTliliahi 

di jfrtliin Allah 


'X’Prj 15i \& 

' wa iunQbuhi.im * iibahuhurrs biha fatukwa jahannama IT n§ri crtfifca 


dah lamtmnq 
pinggang mereka 

dahi mereka dengan- maka disetrika 

nya 

Jahanam 

dalam atasnya 

neraka 

it & 

\ kur^um 

kalian apa 

yang 

\%% 

fa ±uqu II aqfusikum \ kanaztum 

maka untuk diri kalian kalian simpan 

rasakanlah 

c 

apa yang 

IJcJb 

haza 

ini 

•1* » >> *> 

I wa zuhumhum 
dan punggung 
mereka 

jM&\ 

(iijirid ‘asyara 
riu.i betas 

4S W Ale- 

‘iridaliahiS syuhuri 

di sisi Allah bulan 

1 4 

ft-L-e 

Iddatasy 

bilangan 

n 

ol 

Inna 

sesung¬ 

guhnya 

* r 0 - 

{35} 

taknizun(a) 

simpan 

^ 6 % 


fJi 

X 



wal arda 
d an bum I 


samawati khalaqas yauma 

langit Dia pada 

meciptakan hari 


ff kitabillahi 
dalam ketetapan 
Allah 


■iyahfar| 

bulan 


VI " ~ ~ e 

Ua m I' <3$ Scsj 

fFhmnA fala ta7limu ' aawimu dfnui /:alikad hurumhini arba'atun 


fflhlnna 

di da. 
leimnya 


fala ta?limu 
maka janganlah 
kalian menganiaya 

o 


1 qayyimu 
yang 
lurus 


dTnul 

agama 


^alikad 

demikian 

itu 


hurum(un) 
yang di- 
hormati 


iss- Ur 


kaffatang 

seluruhnya 





/*s 

■ n ■ 


ma'al-muttaqTn(a) 

annallaha 

{361 

bersama orang-orang 

bahwasanya 

yang bertakwa 

Allah 


musyrikTna 
orang-orang yang 
musyrik 


wa qatilul 
dan 

perangilah 

~wa — 



> 

?-"■ i l m 


wa'lamu 
dan ketahuilah 


kaffah(tan) 

seluruhnya 


» yuqatiiunakum 
mereka memerangi 



: ' ■ • .: ■ . 1 

fytjtddjSilnh rnwllo^ 
r^idd Murini 11 


1 fiat Lf 


kalian 

jui-i; ii ~ ' 












































Juz Kel 0 


Surah Ke * 9 






\ 




& < 2 $ 


r 

kflfarO 1a2Tna bihil 

kafir orang-orang dengan- 

yang nya 




yudallu 

disesatkan 


fil kufri 

dalam kekafiran 


I'XS' . 

_ >J 

- ~> 

wm mw 




ziyadatuq 

nasfu 

Innam^n 

menambah 

pengunduran 
(bulan haram) 

sesung¬ 

guhnya 


——----- 

l.'t' ,»>* .^>1 (#s ^ Ji > 

U oJLj£ L»W 

L.A>>i*niv\nlj^l , M ■ mS M\ji 11 S 1 1 f i _ i ‘Sm^il wi ihorri m m n n h i"i 'in - .,i lull ■ 3 hiLlMFin.il-i.ri 


harramaliahu ma 

Allah apa 

haramkan yang 


‘iddata 

bilangan 


[iyuwati'u 
agar mereka 
menyesuaikan 


4 ij ^ 


‘amal 
tahun 
yang lain 


wa yubarrimunahu 
dan mengharamkannya 


Smaw yuhiH unarm 

suatu mereka meng- 
tahun halalkannya 


su U 

keburukan 


wallflhu a‘malihim 

dan Allah perbuatan mereka 


—- ~ w -■— 

i* 3 


lahum 

bagi 

mereka 



harramallah(u) 
Allah haramkan 


c 

mfl fa yublllO 
apa maka mereka 

yang menghalalkan 


* naumiii IA wphrtil 


lajtfna 
orang-orang 
yang 


YS ayyuhai 
wahai 


{37} 


kafirln(a) 
yang kafir 


qaumal 

kaum 


l& yabdtl 
tidak memberi 
petunjuk 


-1- w - 

jSftSl ijjLii £3 fe Hi £3 C \p> 


(iS)SSqaltum 

kalian 

merasa berat 


fT sabTliliahi^ 
di jalan Allah 


(iri)firu 

berangkatlah 


lakumun 

bagi 

kalian 


qlla 

dikata- 

kan 

few 


£3 lakurn m3 fimanu 

apabila bagi mengapa beriman 

kalian 


minal-akhirah(ti) 
daripada kehidupan 
akhirat 


i#h && t&\Ji 


dun-y§ 

dunia 


bil hayatid 
dengan 
kehidupan 


aradTtum 
apakah kalian 
telah puas 


Hal nrdlb 
kepada bum* 


o 

{38} 


S-^ iJjjrVla 


qalfl(un) lH4 

sedikit kecuali 


fil akhirati 
dalam kehidupan 
akhirat 


dun-ya 

dunia 


hayatid 

kehidupan 


mata'ul 

kesenangan 


- rw— TWv " : w-9 mm~ 7 

eg JJ 3 JZ 5 \lii\ Cli^ y 

alTmau/ 'a+ahsn ' i/i im iHn- 


qauman wa yastabdil alTmaw 

kaum danDia yang pedih 

menggantikan 


‘aiaban 

siksaan 


yu'aiiibkum 
Dia menyiksa kalian 


taqfiro I Its 

kalian jika 

berangkat lidak 


iS J a . •= > jb 

syai’ing x ‘ala kulli wallahu syai'a(n) wa la tadurrGhu ' gatrakum 

sesuatu atassegala dan Allah sedikit pun dan kalian tidak dapat retain kalian 

memudaratkan Dia 


i if \ 

9 .\ ft T > * > > 


akhrajahul 

mengusirnya 


i± nasarahullahu 

ketika Allah menolongnya 


faqad 

maka 

sungguh 


~w 

>,> >»/ 

taqsuruhu 
kalian menolongnya 


tLi il 




HI fil gari 

ketika dalam gua 

(Tsur) 


huma 

keduanya 


a 

ketika 


samyasnaini 
salah satu dari dua 
orang 



—— vp -~-” w 

iiijpis 'tsu ai^C} 53 —iv 


fa aqzalailahu 
maka Allah 
menurunkan 


ma ana 
bersama 
kami 



li$ahibihT 
kepada temannya 
(Abu Bakar ra) 


yaqQlu 

dia 

berkat4 


tarauha 

kalian melihatnya 


’ lam 
tidak 


bi junudil 
dengan bala 
tentara (malaikat) 




wa ayyadahu 
dan Dia 
membantunya 


‘alaihi 

atasnya 


sakTnatahO 

ketenangan-Mya 


Jiisi 


sufla 

rendah 



la±Tna 

orang-orang 

yang 


kalimatal 

kalimat 



£<<£ ^15 




wa kallinatuHAbJ 
dan kalimat Allah 


Mid,: M u 

' twIlM 




9. AT-TAUBAH 
fPengampunan) 


193 


* 


37, Sesungguhnya pengunduran (bulan 
haram) itu hanya menambah kekafiran. 
Orang-orang kafir disesatkan dengan 
(pengunduran) itu, mereka menghalal- 
kannya suatu tahun dan mengharamkan¬ 
nya pada suatu tahun yang lain, agar 
mereka dapat menyesuaikan dengan 
bilangan yang diharamkan Allah, seka- 
ligus mereka menghalalkan apa yang 
diharamkan Allah. (Oleh Setan) dijadikan 
terasa indah bagi mereka perbuatan- 
perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir. 

KJ5AH PERANG TABUK 

Perintah untuk Berjihad 

38, Wahai orang-orang yang beriman! 
Mengapa apabila dikatakan kepada ka- 
mu, "Berangkatlah (untuk berperang) 
di jalan Allah," kamu merasa berat dan 
ingin tinggai ditempafmu? Apakah kamu 
lebih menyenangi kehidupan di dunia 
daripada kehidupan di akhirat? Padahal 
kenikmatan hidup di dunia ini (diban- 
dingkan dengan kehidupan) di akhirat 
hanyalah sedikit. 

39 , Jika kamu tidak berangkat (untuk her- 
perang), niscaya Allah akan menghukum 
kamu dengan azab yang pedih dan 
menggantikan kamu dengan kaum yang 
lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya 
sedikit pun. Dan Alfah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 

40, Jika kamu tidak menolongnya 
(Muhammad), sesungguhnya Ailah telah 
menolongnya (yaitu) ketika orang-orang 
kafir mengusirnya (dari Mekah); sedang 
dia salah seorang dari dua orang ketika 
keduanya berada dalam gua, ketika itu 
dia berkata kepada sahabatnya r “Jangan 
engkau bersedih, sesungguhnya Allah 
bersama kitaf Maka Allah menurunkan 
ketenangan kepadanya (Muhammad) dan 
membantu dengan bala tentara (malai- 
kat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu, 
dan Dia menjadikan seruan orang-orang 
kafir itu rendah. Dan firman Allah ituiah 
yang tinggL Allah Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


fa$ilah Ayat-Ayat Ai-Qgr'an 

FasiJah adalah kalimat tijrakhir dart sebt^h ayat. 
la adalah salah satu dan sckian ban yak raKasia Al 
Qur an la sepqrti qdfiyah (kata terakhir) pada syair 
dan fdiimnh (kata terakhir) pada sajak Namun 
fasslah berbeda dengan cfus istttah tadl karena ia 
menglkud makna-makna yang dlkandurtg ayat 
Ad spun padanannya, yastu qafryah dan idzimcth 
yang terdapat pada karya manusla, kEbcradaanya 
memang diniatkan dan padanyalah makna berhertH, 
Oleh karena itu, fasllah adalah balfighah (kefaslhan 
dan kelebihani sementara serrtua padananfrya 
adalah keiemahan dan kekurafigan. 
























































194 


9. AT-TAUBAH 
(P^ngampunan) 



41. Berangkatlah kamu batk dengan rasa 
rtngan maupun dengan rasa berat, dan 
berjibadlah dengan harta dan jiwamu di 
jalan Allah. Yang dem ikian itu adalah Eebih 
baikbagimujika kamu mengetahui, 

42. Sektranya (yang kamu serukan ke¬ 
pada mereka) a da keuntungan yang 
mudah dlperoteh dan perjalanan yang 
tidak seberapa jauK niscaya mereka 
mengikutimu, tetaps tempal yang dituju 
itu terasa sangat jauh bagi mereka. 
Mereka akan bersumpah dengan (namaj 
Allah, "Jikalau kami sanggup niscaya kami 
berangkat bersamamu." Mereka membi- 
nasakan diri sendiri373)dan Allah menge- 
tahui bahwa mereka benar-benar orang- 
orang yang berdusta. 

43. Allah memaafkanmu (Muhammad). 
Mengapa engkau memberi izin kepada 
mereka (untuk tidak pergi berperang), 
sebelum jelas bagimu orang-orang yang 
benar-benar (berhalangan) dan sebelum 
engkau mengetahui orang-orang yang 
berdusta? 

Hanya Orang yang Munafik yang tidak Mau 
Berperang 

44. Orang-orang yang beriman kepa¬ 
da Allah dan hari kemudian, tidak akan 
meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk 
berjihad dengan harta dan jiwa mereka. 
Allah mengetahui orang-orang yang ber- 
takwa. 

45. Sesungguhnya yang akan meminta 
izin kepadamu (Muhammad), hanyalah 
orang-orang yang tidak beriman kepada 
Allah dan hari kemudian, dan hati mereka 
ragu, karena itu mereka selalu bimbang 
dalam keraguan. 

46. Dan jika mereka mau berangkat, 
niscaya mereka menyiapkan persiapan 
untuk keberangkatan itu, tetapi Allah ti¬ 
dak menyukai keberangkatan mereka, 
maka Dia melemahkan keinginan mereka, 
dan dikatakan (kepada mereka), "Ting- 
gallah kamu bersama orang-orang yang 
tinggal itu." 

47. Jika (mereka berangkat bersamamu), 
niscaya mereka tidak akan menambah 
(kekuatan)mu, malah hanya akan mem- 
buat kekacauan, dan mereka tentu ber- 
gegas maju ke depan di celah-celah baris- 
anmu untuk mengadakan kekacauan 
(di barisanmu); sedang di antara kamu 
ada orang-orang yang sangat suka men- 
dengarkan (perkataan) mereka. Allah 
mengetahui orang-orang yang zalim. 


373) Mereka akan binasa disebabkan sumpah palsu 
mereka. 



&U* IjjjJ 

ws 
d; 


khif&faw 
dalam keadaan 
ringan 


InfirQ 
berangkatlah 
kalian 


ta larfiuntel ktmtum mg ' lakum Khrnnjl l ±aiikum frcahmiiahm "" 


ta'tamunta] Kuqiiirti 

mengetahui kalian 


dem ikon 
itu 

w 


fisabilillah(i) 
di jalan Allah 


OJLju \Ov jl 


ba'udat wa lakirn iattsba’uka 

Jsuh akan tempi fentu meteka 

mengikuti 


"p- i i 


q3siu.il wa safarang qarTbaw ‘ara^ang kana 
yang dun per- yang mudah keuntungan ada kalau 

tidak jauh jalanart dipitroleh 


lakharajna 
tentu kami 
berangkat 


lawistata'na ‘ 
kalau kami sanggup 


m \ 

lakazibun(a) 

{42} sungguh orang- 
orang yang dusta 



illi\ 

syuqqah(tu) 
jarak perjalanan 
yang dituju 


'fliaifUnliiigl 

bag! "*( 
mereka 


ojjSJ pf), JJo Uj 

lakazibun(a) * innahum ' va'lamu wallahu » anfusahum 


* innahum 
bahwasa- 
nya mereka 


' ya'lamu 
mengetahui 


wallahu 
dan Allah 



<2$ ^ Jf- & p 

teZina lakal yatabayyana hatta lahum a^iqta 'linn „ . . 

arang-orang bagi menjadi hingga kepada mereka kamu mengapa kamu Allah 

yang kamu jelas (orang munafik) beri izin _ mernaafran 

lamina La yasta’±inukal kazibln(a) watalamal ^adsqO 

arang-orang tidak akan minta izin {43} orang-orang dan kamu benif 

yang. kepada kamu__ yang berdusta _ mengetahui __ 


yang. kepada kamu 

WA j 

t>\ amwalihim yujahidu ay 

dengan harta mereka berjihad untuk 

mereka tidak 

yarn 

-tVi 

akhiri 

akhir 

j Derausia 

AXj 

wal yaumil 
dan hari 

mengeranui 

^ > 

billahi 

kepada 

Allah 

yu'minuna 

beriman 

i\ 

— y' 

Iriilna 

orang-orang 

yang 

** — 

yasta’±inukaE 
minta izin 
kepada kamu 

«* _ 

csi S 

InnamS 

sungguh {44} 

hanyalah 

ug&\ 'AX 

bil-muttaqln(a) ‘alTmum wallahu 

terhadap orang-orang Maha dan 

yang bertakwa Mengetahui Allah 

wa arjfusiNm 
dan diri mereka 

»>< 

fshum 

maka 

mereka 

• » M 

qulubuhum 
hati mereka 

wartabat akhiri 

dan ragu-ragu akhir 

wal yaumil 
dan hari 

A xuX 

billahi la yu’minuna 

kepada tidak beriman 

Allah 


jyPiil \/>g pi 


khuruja 

berangkat 



ar&dui 
mereka 
hendak 

fid® 

\ (im)bi‘asahum 


Walau 
dan kalau 


il. 


* id I 

W 

{45} 

» 


9^ HI 

^ j 

yataraddadun(a) 

bimbang 


9 **. 




karihallahum 
Allah membenci 


■b 

wa taking 
akan tetapi 


‘uddataw 

persiapan 

(berangkat) 


lahu 

untuk 


T*I 


\-&\ 

Is a'addi) 

tentu mereka 
menyiapkan 


r b'iii' M 


flkum 
bersama-sama 
kalian 


kharaju 

mereka 

berangkat 


ma'a!-qa'idtn(a) (uq)‘udD 

bersama orang-orang duduklah 

yang duduk kalian 


wa giiaq 
dan di- 
katakan^ 


fiX #43% vet yi p 3 % t 

* yabgUr>akiimul ’ khilalakum wa la’auda'u khabalaw Ilia I zadukum ^ 

mereka menghertdaki dicelah-celah dan tentu mereka kerusakan kecuali mereka me- 

kalian 


1 khilalakum 
dicelah-celah 
barisan kalian 

-mr 


wa l; 
dan tentu mereka 
bergegas maju 


1 zadukum n1 § 

mereka me- tldaV- 

nambah kalian 


S' 


bi^alimlnfa) ^ ‘alTmum wallahu 

{47} terhadap orang-orang Maha dan Allah 

yang zalim Mengetahui 


V 

Mahum 

(perkataan) 

mereka 


V* 

<-> 1 " 

oyt- +>* 

samma'una 
orang-orang yang 
suka mendengarkan 


9 . ^ 

WJ-S J 

wa fTkurn htnahM 

dan di antara Htnah 

kalian 



Mlml 
•9 Gutmjnh 


1 




W MflSd JW*r, mu 

** MaUU 5ilnh f ftwllnh 

Madd VJojJU 

iQJ* 



_ 





































































(_^>- --i-U W—*J 1^**J 

Starts umfira lakaf wa qaHafru 'Tiing qsblij Dinara (IbHsgtiwul Laqadib 

sampfll artisan untuk dan mereka sebelumnya kehacauan mereka telah sun-gguh 

_ kamu _ putar ballkkan _ mgncafl-Htt _ 

<3**W 

" wa hiim annrttliahi wa jah/sra haoerij fA'al 



ksml hu-n i; a J 

irdak niflnyuktil 


1 wa hum 
dan 
nweto 


amrulfSht wafahara - ^ :,■ h ; a ai 

timsan Allah dan menanglah kebenaran riatang 


alii'a ^ Oslii 


Til fiTriali 
dalam fitnah 


ills wa ra tan inn 

(cptahul- dan Janganlah kamu 
I ah buat fM nah kgpadaku 


(Hial if 
izinkanlah saya 
tunt ukti dak ikutl 

V* 


yaquiu may 1 Wa mirihum 

berkata adaarang dan riianlara me- 

yang rekfl (oran-q munafik) 

MT if 


bi)-fcdhfin(a) 
orang-orang kafir 



35* "Cijtf is i&s 


wa yatawallau 
dan mereka 
berpaling 


If#‘-.J <:•:!••'• 

sebelumnya 


amrana 
urusan kami 


4*14^=, c Sfj 144i 55 js © 


V# 


akha^na 
kami telah 
mengambil 


qad 

sungguh 


yaquIQ 

mereka 

berkata 


kataballahu 
telah Allah tetapkan 


ma Hid 
apa kecuaii 

yang 


yusTbana 
menimpa kami 


lay Qul 

tidak kata- 

akan kanlah 



farthun(a) 
orang-orang 
yang gembira 




imTnninun(a) 
orang-orang yang 
beriman 


faiyatawakkalil 
maka hendaknya 
bertawakal 


wa ‘alallShi 
dan kepada Allah 


wm~rwm~ 


\Urp 

maulanS 

pelindung 

kami 


s> 

3* 

huwa 

Dialah 


Q 

Ian3 

bagi 


5% *c£1j£J! % % 


• •> 7^ \i /*> 
t> <> W 


wa nabnu 
dan kami 


husnayain(i) 
dari dua kebaikan 


ihdal 

salah satu 


iUei bina 

kecuaii kami 


m* 


Tr 


tarabbasuna 

menunggu- 

nungqu 


iuiru)g 


tidaklah kata- {51} 
kanlah 




min ‘irtdihT 
dari sisi-Nya 


V 

J* 

Qul 

# !> 

kata¬ 

kanlah 

{52} 


bi ‘aiabim 
dengan suatu 

_ azab _ 

4 ii 

mutarabbisun(a) 
orang-orang 


ay yustbakumullShu ' bikum 

Allah menimpakan pada kalian 

kalian 


natarabba?u 

menunggu- 

nunggu 




~~MW 


yang menunggu 


ma'akum 

bersama 

kalian 


n vs 

isi ji 


inna 

sesungguh- 

nyakami 


fatarabba$Q 
maka tunggulah 
kalian 


bi aidTna 
dengan 
tanqan kami 


kurjtum 

kalian 


p\ M p* 3 $ tjc s4f 

linnakum ’mingkum yutaqabbala lay karhai an |au‘an arifiqu 


*>> 

nafaqatuhum 
infak mereka 


sesungguh- dari kalian 
nya kalian 

A «* 

»>' JMta ''=>■- 1 I s ” *- 

o' Uj 

• minhum tuqbala aq mana'ahum Wa ma fasiqin(a) qaumaq 

dari diterima untuk menqhalanqi dan tidak 153} y an n fasik (adalah) 


diterima tidak akan terpaksa atau 


dengan 
suka reia 


berinfaklah 

kalian 


* minhum tuqbala 

dari diterima 

mereka 


aq mana'ahum Wa ma 
untuk menghalangi dan tidak 
mereka 


qaumari 
(adalah) 1 




salata 

salat 


wa la ya’tuna? 
dan mereka 
tidak mengerjakan 


4^5 <uiL 


wa birasufihT 
dan kepada 
Rasul-Nya 


billahi 

kepada 

Allah 



— n 

annahum (It3 

bahwasa- kecuaii 

nya mereka 


/**% 


OjA^-J OjaZjIJ 

karihun(a) wa hum ilia wa la yuqfiquna 

orang-orang dan kecuaii dan mereka tidak 

menafkahkan 


karihun(a) 
orang-orang 
yang terpaksa 





kusala 
para pemalas 


rt-Aj 

I vi/a hum 


v 

VI 


SS2 

Mimi 

Oun^th 


m 


Q^lqalnh 


snirair;-” 


F m JnfAtl 

[KB ** Artiirfrf T^^iilnh 

r-l iHel VVnJ.tt MtitlitHlI 



Jfi 5.AT-TAUBAH I 

(Pertgampunan) y p 

48. Sungguh, sebelum itu mereka me- 
mang sudah bemsaha membuat kekacau- 
an dan mengatur berbagai macam ttpu 
daya bagi mu (memutarballkkan persoab 
an), hingga datanglah kebenaran fperto- 
longan Allah}, dan menanglah urusan 
(agama) Allah, padahal mereka lidak me- 
nyukainya. 

49. Dan di antara mereka ada orang 
yang berkata, "Bed tab aku izin (tidak 
pergi berperang) dan janganlah engkau 
(Muhammad} menjadikan aku terjerumus 
ke dalam fitnah" Ketahuilah, bahwa me¬ 
reka telah terjerumus ke dalam fitnah. 
Dan sungguh, Jahanam meliputi orang- 
orang yang kafir. 

50. Jika engkau (Muhammad) mendapat 
kebaikan, mereka tidak senang; tetapi 
jika engkau ditimpa bencana, mereka 
berkata, "Sungguh, sejak semula kami te¬ 
lah berhati-hati (tidak pergi berperang)," 
dan mereka berpaling dengan (perasaan) 
gembira. 

51. Katakanlah (Muhammad), "Tidak 
akan menimpa kami melainkan apa yang 
telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah 
Pelindung kami, dan hanya kepada Allah 
bertawakallah orang-orang yang ber¬ 
iman" 

52. Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada 
yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, 
kecuaii salah satu dari dua kebaikan 
(menang atau mati syahid). Dan kami 
menunggu-nunggu bagi kamu bahwa 
Allah akan menimpakan azab kepadamu 
dari sisi-Nya, atau (azab) melalui tangan 
kami. Maka tunggulah, sesungguhnya ka¬ 
mi menunggu (pula) bersamamu" 

53. Katakanlah (Muhammad), "Infakkan- 
lah hartamu baik dengan sukarela maupun 
dengan terpaksa, namun (infakmu) tidak 
akan diterima. Sesungguhnya kamu ada¬ 
lah orang-orang yang fasik." 

54. Dan yang menghaiang-halangi infak 
mereka untuk diterima adalah karena me¬ 
reka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul- 
Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, 
melainkan dengan malas dan tidak (pula) 
menginfakkan (harta) mereka, melainkan 
dengan rasa enggan (terpaksa). 



























































wy 




9. AT-TAUBAH 
(Pengampunan) 


55. Maka janganlah harta dan anak-anak 
mereka membuatmu kagum. Sesungguh- 
nya maksud Allah dengan itu adalah untuk 
menyiksa mereka da lam kehidupan dunia 
dan kelakakan mati dalam keadaan kafir. 

56. Dan mereka (orang-orang munafik) 
bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa 
sesungguhnya mereka termasuk goiong 
anmu; namun mereka bukaniah dart go- 
longanmu, tetapi mereka orang-orang 
yang sangat takut (kepadamu). 

57. Sekiranya mereka memperoleh tempat 
perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang 
{dalam tanah) niscaya mereka pergi (lari) ke 
sana dengan secepat- cepatnya. 

Sikap Orang Munafik terhadap Pembagian 
Sedekah 

58. Dan di antara mereka ada yang men- 
celamu tentang (pembagian) sedekah 
(zakat); jika mereka diberi bagian, mereka 
bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi 
bagian, tiba-tiba mereka marah. 



Asbabun IMuzui ayat 58 


Dan Abu Said al Khadn bahwa ketika Rasulullah 
Saw membagikan sedekah, Dzul Khuwaishirah 
datang dan berkata, "Hendaklah engkau bersikap 
adit” Nabi Saw. menjawab, Xelakalah kamu, 
siapa lagi yang akan bersikap add jika aku tidak 
berbuat adit” Ayat mi menegaskan bahwa orang 
yang menganggap tidak adil karena mereka tidak 
mendapat bagian. (HR Bukhari) 


59. Dan sekiranya mereka benar-benar rida 
dengan apa yang diberikan kepada mereka 
oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cu- 
kuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya 
akan memberikan kepada kami sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami 
orang-orang yang berharap kepada Allah" 

Ketentuan-ketentuan Pembagian Zakat 

60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah 
untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya 
(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba 
sahaya, untuk (membebaskan) orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk orang yang sedang dalam perja- 
lanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

61. Dan di antara mereka (orang muna¬ 
fik) ada orang-orang yang menyakiti hati 
Nabi (Muhammad) dan mengatakan,"Na¬ 
bi mempercayai semua apa yang dide- 
ngarnya." Katakanlah, "Dia mempercayai 
semua yang baik bagi kamu, dia beriman 
kepada Allah, mempercayai orang-orang 
mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang- 
orang yang beriman di antara kamu" Dan 
orang-orang yang menyakiti Rasulullah 
akan mendapat azab yang pedih. 



- - 

It yu'aiiJbahum 
untuk me¬ 
nyiksa mereka 


Ci 

VUrlritlllAhU innsma * U/a 13 imlflHrihlim amuialnhnm 


yurlduiiahu 

Allah 

mengehendaki 


innamh 

sesung¬ 

guhnya 


wa 13 auladuhum 
dan jangan anak- 
anak mereka 


amwaluhum 
harta benda 
mereka 







1 wa horn * anfusuhum 


ft 


i wa hum 
dan mereka 


anfusuhum 
diri mereka 


*• 


W H 


wa tazhaqa 
dan akan 
binasa 


GjJI 

•• 

dun-ya 

dunia 


Fa la Uj jhbka 
makj jsnganlah 

menarik haUkam i. 




mingkum 
bagian dari 
kalian 


“hum 

mereka 


wa ma 
dan 
bukan 


& 


II 


fi! hayatid 
dalam 
kehidupan 


dengai 
nya 


l r*4&J It* 4% ^L>y JZj 

I wa Iflkinnahum mmgKum ‘hum wa ma i iamingkum l innahum biliahi Wa rahHffin* 

akan tetapi bagian dari mereka dan benar-benar bagian bahwasa- dengan dan mereka 

mereka kalian bukan dari kalian nva mereka (nama)Allah bersumpah 


Iamingkum 
benar-benar bagian 
dari kalian 


* innahum 
bahwasa- 
nya mereka 


biliahi 

dengan 

(nama)Ailah 



UK 

malja'an 

tempat 

perlindungan 


yajiduna 

mereka 

memperoleh 


1 

Lau 

jikalau 


o 

156} 


yafraqun(a) 
yang takut 




» s -a. ^ PL Vflf 

r**j 13$ 

Wa min hum vasmahunfa) 'wa hum ilaihi lawailnn mnriHflkhfliai 


O 4 

may Wa min hum yajmahun(a) 1 wa hum ilaihi tawallau 

ada orang dan diantara me- {57} lari secepat- dan kepa- tentu mereka 

yang reka (oran g munafik) _ cepatnya mereka danya berpaling 


y 

muddakhalal ttU 

tempat atau 

masuk 




I 


yu lau 
diberi 


lam 

tidak 



w 


m3 

dengan 
apa yang 


OIJ 

wa il 
dan 
jika 


*4" 

'y*V 

ra^u 

mereka ber¬ 
senang hati 




minh§ 
dari nya 


u*tu 

mereka 

diberi 


r -i ' 
] y*ej 

radO 
rid ha 


annahum 
bahwasa- 
nya mereka 


fa in 
maka 
jika 


tentang sedekah 
sedekah 


Wa lau yaskhatan(a) I oum 

dan {58} menjadi marah mereka 


•V^ 


miq fa^liht sayu'ffnallahu hasbunallahu 

dari Allah akan member! cukuplah Allah < 

karunia-Nya kepada kami bagi kami 

wa q§lu wa rasulunu 

dan mereka dan Rasul-Nya 

berkata 

^adaqatu innama? 

zakat sungguh 

hanyalah 

O =►>* 1" i 1 't 

ragiburt(a) ilallShi 

{59} orang-orang kepada Alla 

yang berharap 

wrap — «ar— ~ 

i m iyd 

inn3 ■:'u'-u 

ih sesungguh- dan Rasul-Nya 

nya kami 

' 

qulubuhum wai mu'allafati 

hati mereka dan para muallaf 

a : f>i ;— 

‘alaiha wai ‘amilina wai masakTni lil fuqara’i 

atasnya para pengurus dan orang- bagi orang- 

(zakat) orang miskin orang yang fakir 


P C£aj\jS\j vlr 

wabnis-sabTI(i) wa fi sabilillShi wai aarimina wafirriaabi 


wabnis-sabTI(i) 
dan orang yang 
dalam perjalanan 


wa fi sabilillShi 
dan di jalan Allah 


wai garimTna 
dan orang-orang 
yang berutang 


wa fir riqSbi 
dan dalam 

memerdekakan budak 


A* 




- * 

lil Ia2ma 
bagi orang- 
orang yang 


u±unu 

percaya apa yang 
didengarnya 




percaya apa yang 
didengarnya 


huwa 

dia 


wa yaqufuna 
dan mereka berkata 



yuiCinan 

menyakiti 


wa rahmatu! 
dan rahmat 


lil mu’minlna 
orang-orang 
mukmin 


> 

OtJtJ 

wa yu’minu 
dan mempercayai 


" > 

biliahi 

kepada 

Allah 


yu minu 
dia 

beriman 



Irtfium 
bagi kalian 



Z& 'd$\j 

*a±abun ' lahum rasulallahi yu’iuna walla 2 Tna mingkum 

azab bagi Rasulullah menyakiti dan orana- dl antara 


Oigufiiilt. 

Ml ml 

# Guim.itv 




I walla±Tna mingkuml 

[dan orang- dl antara! 

orang wmg kalian^H 

Jk 

M.irftf Slfah TawIIjH 
Mulct iTi/luitjucI 

a*. MjhIo 


\p 

beriman 


77m 

i I* Mrpy 

■ 1 Me&ZSl 



























































aliaqqu wa rasQluhQ 

■ebih dan Rasul-Nya 

berhak 

w* 


wallshu 
dan Allah 


li yurdukum 
untukmencari 
keridhaan kalian 


p 

^ > 


' lakum 

biliahi 

YablifQna 

kepada 

dengan (nama) 

mereka 

kalian 

Allah 

bersumpah 




zr&z p 0 

ua'lnmr ' Alam 

{62} 


annahQ ya'IamG 

bahwasa- mereka 

nya mengetahui 


lii U1B. 

I**/' 

mii khalidar) 

didalam- dia kekal 

nya 




* j> sp ol o' 


n 


kHnu 

mereka 


mg 

jika 


yurdQhu ay 
mereka cari untuk 

keridaan-Nya 





'J 



ndra 

FahO 

fa anna 

neraka 

baginya 

maka se- 


sungguhnya 


wa rasQlahQ 
dan Rasul-Nya 


yufiSdidiilSha may 

menentang Allah siapa 

yang 



Yahiarul 

takut 


Jfr-2 

{63} 


q?j—^ 


‘a?Tm(u) 
yang besar 


khizyul 

(adalah) 

kehinaan 


±3likal 
demikian itu 


^ . ■ >- a- u:^.n t!.» n kk:>. _i ti ina'/vsilss 


(is)tahzi’Q qulis 

berolok- katakan- 

olokan kalian lah 


fr quIQblhim 
ada di dalam 
hati mereka 


bim3i 
dengan 
apa yang 


tunabbi’uhum sOratuq ‘alaihim tunazzala 

yang menerangkan surat (dalam atas diturunkan 

kepada mereka Al-Qur'an) mereka _ 


an 

jika 


£ »> 




« 


Z&z 0 u 

sa’altahum Wa lain tab±arun(a) ma mukhrijum 

kamu tanyakan dan jika {64} kalian takutkan apa mengeluarka 

kepada mereka _ _ y^ n 9 _ ^ __ 

^J\j 4ii U Jft U . ^= a llii 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


wa SyStihT abillShi 

dan ayat- apakah 

ayat-Nya kepada Allah 



fanasiyahum 
maka Dia 

melupakan mereka 

Wa ‘adallahu! 
Allah menjanjikan 


’ aidiyahum 
tangan-tangan 
mereka 


w 

> 

wa yaqbidClna 
dan mereka 
mengenggamkan 



fasiqun(a) 

orang-orang yang fasik 


>> 

(*-* 

1 humul 

mereka 


‘anil ma'rufi 
dari kebaikan 
(infakdi jalan Allah) 

*»: 




munafiqTna 

orang-orang 

munafik 


innal 

sesung¬ 

guhnya 


khaiidTna 

mereka 

kekal 


* X ^ 


J 

\ jahannama 
Jahanam 


J 


e 'Ms\ 


Ca . 


AA. 


♦ 


nara 

neraka 


wal kuffara 
dan orang- 
orang kafir 


wal munafiqati 
dan orang-orang 
munafik perempuan 




munafiqTna 
kepada orang-orang 
munafik Iaki-laki 


M & ^**^5 £ s' li i >> ^ 

_A inn lohi im u/it la^nshi imnll^nfi it 




wa la'anahumullah(u) 
dan Allah melaknat 
mereka 




Iny n 

ia 

(neraka) 

i»V* mtlfif.isn 


W#»jib 





’j.at-tauIah~ 9 

(Fengampunan) iy/ 

Tuduhan-tuduhan Orang Munafik terhadap 
Nabi 

62. Mereka bersumpah kepadamu dengan 
(nama) Allah untuk menyenangkan kamu, 
padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas 
mereka mencari keridaan-Nya jika mereka 
orang mukmin. 

63. Tidakkah mereka (orang munafik) me¬ 
ngetahui bahwa barang siapa menentang 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
neraka Jahanamlah baginya, dia kekal di 
dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. 

64. Orang-orang munafik itu takut jika 
diturunkan suatu surah yang menerangkan 
apa yang tersembunyi di dalam hati 
mereka. Katakanlah (kepada mereka), 
"Teruskanlah berolok-olok (terhadap Allah 
dan Rasul-Nya)" Sesungguhnya Allah akan 
mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. 

65. Dan jika kamu tanyakan kepada me¬ 
reka, niscaya mereka akan menjawab, "Se¬ 
sungguhnya kami hanya bersendagurau dan 
bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa 
kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul- 
Nya kamu selalu berolok-olok?" 


Asbabun Nuzul ayat 65 


Dari Qatadah bahwa pada perang Tabuk orang- 
orang munafik berkata dengan suits, '’Muhammad 
berkeingraan menguasai negeri Syam dan 
benteng-bentengnya, alangkah hebatnya bukan?” 
Pembicaraan mi disampaikan Allah Swt kepada 
Nabi-Nya, lalu beliau mendatangi mereka dan 
berkata, ’’Kalian mengucapkan kata-kata itu T- 
Mereka menjawab, ’’Kami hanya bersenda gurau 
dan mam-mam saja” Maka turunlah ayat M 
sebagai larangan memperolok-olok Allah dan 
Rasul-Nya. (HR Ihnu Jarir) 

66 . Tidak perlu kamu meminta maaf, karena 
kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami 
memaafkan sebagian dari kamu (karena 
telah tobat), niscaya Kami akan mengazab 
golongan (yang lain) karena sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang yang (selalu) 
berbuat dosa. 

Hasutan Orang-orang Munafik dan Ancaman 
Allah terhadap Mereka 

67. Orang-orang munafik Iaki-laki dan pe¬ 
rempuan, satu dengan yang lain adalah 
(sama), mereka menyuruh (berbuat) yang 
mungkar dan mencegah (perbuatan) yang 
makruf dan mereka menggenggamkan 
tangannya (kikir). Mereka telah melupakan 
kepada Allah, maka Allah melupakan me¬ 
reka (pula). Sesungguhnya orang-orang 
munafik itulah orang-orang yang fasik. 

68 . Allah menjanjikan (mengancam) orang- 
orang munafik Iaki-laki dan perempuan dan 
orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. 
Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah (ne¬ 
raka) itu bagi mereka. Allah melaknat me¬ 
reka; dan mereka mendapat azab yang 
kekal. 





































































€ 


198 


9. AT-TAU8AH 
(Pengampunan) 


> 


69, {keadaan kamu kaum munafik dan 
musyrikin) seperti orang-orang sebelum 
kamu, mereka lebih kuat dari pada kamu, 
dan lebih banyak harta dan anak-anak- 
nya. Maka mereka telah menikmati bagi- 
annya, dan kamu telah menikmati bagh 
anmu sebagaimana orang-orang yang 
sebetummu menikmati bagiannya, dan 
kamu mempercakapkan (hal-hai yang 
batilj sebagaimana mereka memperca- 
kapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di 
dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang- 
orang yang rugi. 


70, Apakah tidak sampai kepada mereka 
berita (tentang) orang-orang yang sebe¬ 
lum mereka, (yaitu) kaum Nuh/Ad, Samud, 
kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan 
(penduduk) negeri-negeri yang telah 
musnah? Telah datang kepada mereka 
rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti 
yang nyata; Allah tidak menzalimi mereka, 
tetapi merekalah yang menzalimi diri 
mereka sendiri. 

Anjuran kepada Orang-orang Mukmin dan 
Janji Allah terhadap Mereka 


71, Dan orang-orang yang beriman, 
laki-laki dan perempuan, sebagian me¬ 
reka menjadi penolong bagi sebagian 
yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) 
yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, melaksanakan salat, menunai- 
kan zakat, dan taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat 
oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

72. Allah menjanjikan kepada orang- 
orang mukmin laki-laki dan perempuan, 
(akan mendapat) surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya, dan (mendapat) tempat yang 
baik di surga 'Adn. Dan keridaan Allah 
lebih besar. Itulah kemenangan yang 
agung. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Barangkafi, defimst terbalk yang merangku! 
semua ctefimsi tafsir, latah apa yang di ungkapkan 
oiehaz-Zarpani di dalam kitabnya, Mmahiktaf 
: ^rfm Ef Vlumi ai-Qttr'&n, M&yrm- dia, tafsir 
secara terminologi adaiah (disipiln) rimu yang 
msmbahas tentang AT&ur an dan segi maksud 
maksudnya yang selaras kehendak (maksud) 
Allah swt. sesuai dengan kadar kemampuan 
manusia. 



r} sS\ § 

wa ak&ara quwwataw \ mlnghum osyadda 


dan lebih 
banyak 


dari kalian 



ming qablikum 
sebelum kalian 


kallatfna 

seperti orang- 
orang yanq 


^J4 

hi khal&qikum l fmaamte'kjm bl Khal&qthun fastamta'u wa aulada(n) imvrfila^ 

bagian maka kalian bagian mereka maka mereka dan hart* 

kalian menikmati menikmati anak-anak 


|wa khudtum 
dan kaftan 
percakapkan 


bi khal^qibim 
bagian mereka 


bagian mereka 

fnr 

9 >^ * 

*bt 

ming qablikum 
sebelum kalian 





laiTna 

orang-orang 

yang 


(is)tamta‘al 

menikmati 


Cj!I4 #CZ'\ oJSLi- \^j. 

HH Hiin-v3 ^ 1 a'mSInhum hahitat ^ khadu 



lid dun-ya 
di dunia 


a'mSIuhum 
amal mereka 


tnabitat 

sia-sia 


uiaikfl 
mereka itu 


ya t 

datang tidaklah 

kepada mereka 


ya'tihim Alan. {6g} khasirun(a) \ ,.,a*iir= kSU.., wal-akhirahltit 


< » > 


khaqlu 
mereka 
percakapkan 

VS 


seperti yang 


orang-orang yang rugi 


wa ulS’ika humul 
dan mereka itulah 


wal-akhirahCtu 

dan akhirat 


^.>^**777" ■; -T'” VT 

j^->j iUcj 


wa qaumi wa §amuda 

dan kaum dan samud 


wa ‘adiw 
dan 'Ad 


nuliiw 

Nub 


qaumi 

(yaitu) 

kaum 


ming qablihim 
sebelum mereka 


la±Tna n accrue 

orang-orang bentj 


< atathi im wal-mu'tafikat(i) 


1 atathum 
telah datang 
kepada mereka 




wal-mu'tafikat(i) 
dan negeri yang 
telah musnah 



wa a$foabi 
dan penduduk 


c-M 

» ibrShTma 

Ibrahim 


wa liking 
akan tetapi 


* li ya?limahum 
menganiaya 
mereka 


3 oU 

(aliahu) 

Allah 


kana 

ada 


fa mi 
maka 
tidaklah 






<LL*p\j 

* ba'duhum wal mu'minitu Wal mu'minQna 

sebagian dan orang-orang 

mereka_ beriman perempuan 


/»> 

Oj- 

Wal mu'minQna 
dan orang-orang 
beriman laki-laki 


v*; 


{70} 


ya?limun(a) 

menganiaya 


bil-bayyinit(i) 
dengan bukti- 
bukti yang nyata 

**■ 


’ rusulutnun 
rasul-rasul 
mereka 

VS 




Mr 

\ anfusahum 
terhadap diri mei 

mereka sendiri 


kind 

menefea 


^ ‘anil mungkari wa yanhauna bil ma'rufi Ya’muruna ba'd(in) ncrllyi'u 

dari kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan mereka menyuruh sebagian penotong 

yang lain, 


aX\ 




wa yu|T‘Qnailiha 
dan mereka taat 
pada Allah 


zakita wa yu’tunaz 

zakat dan menunaikan salat 


9 

^ * hakim(un) 

171} Mahabijaksana 


*s 


tar: 


wa yuqTmuna§ 
dan mereka 
mendirikan 


-Hu?* 4 ] 


azizun 

Maha¬ 

perkasa 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


sayarhamuhumullah(u) 
Allah akan merahmati 
mereka 


ula’ika 

mereka 

itulah 


wa rasirldhtO} 
dan Rasul-Nya 


'Z&i* & 




mln'tahtihal 
dari bawahnya 


tajri 

(yang) 

mengaiir 


'mw~~ 

l ' 


janniiiq 

dengan 

surga 


>^P!5 

wa! mu'miniti 
dan orang-orang 
beriman perempuan 


mu’minTna 
kepada orang-orang 
beriman laki-laki 


Wa adallihul 
Allah telah 
menjanjikan 




'adn(in) 

Adn 


ft jannati 
disurga 


tayyibatari 
yang baik 


wa masakina 
dan mendapat 
tern pat-tem pat 


fTha 
di dalamnya 


0 ^ 


a?Tm(u) 
{72} yang besar 


fauzul huwal 

keuntungan ialah 



IdgSm 
Bigunan, 
MlmT 
■►Gunnah 




akbar(u) 
lebih besar 


Efe mm- 


































































9. AT-TAUBAH 
(Pengampunan) 


199 




'M-& P £2 

' ^ . i. £ra_ ILI _ ^ _ VS AWI ihsal 



.j JS3 4i M"&* 


ba'da isiSmihim 
setelah mereka 
masuk Islam 


As 


u 

wa kafarQ 
dan mereka kafir 


kufri 

kekafiran 


kalimatal 

perkataan 


qm 

mereka 

berkata 


,, IV / W r . 

a*>" A\ >J - i Y\ "i nm »s> - \A\'' A r, 

^ , _ U. _ lma _ <MnSin i*m him5 wa hnmmD 


wa laqad 
dan 

sungguh 


qSIO mfi 

mereka tidak 

mengatakan 


wn rasuluhQ agn§humull3hu 

dan Allah telah men- 

Rasul-Nya cukupkan mereka 


an 

jika 


m 

kecuali 


naqamQ 

mereka 

mencela 


wa m3 
dan tidak 


yan£lu 

mereka 

capai 


lam 

tidak 


bim§ wa hammQ 

apa dan mereka 

yang menginginkan 


V 






yu‘ai±ibhumullahu 
Allah akan mengazab 
mereka 


olj JLi O" ;.g 


yatawaliaQ 

mereka 

berpaling 


wa iy 
dan 
jika 


lahum 

bagi 

mereka 


khaira! yaku 
lebih baik menjadi 


yatubG 

mereka 

bertobat 

«w 


fa iy 
maka 
jika 


min fa<^iih(T) 
dari karunia- 
Nya 


V-Jfj 


'M ZKG CSiij, 


fil arqi 
di bumi 


wa mi lahum 
dan tidak ada bagi 
mereka 


wal-akhirah(ti) 
dan akhirat 


fid dun-yS 
di dunia 


airman 

yang pedih 





la'in 

sungguh 

jika 


‘ShadallSha 
berjanji kepada 


man 

ada 

orang yang 


Wa minhum 
dan diantara mereka 
(orang munafik) 

- w 


{74} 


wa la naslr(in) 
dan tidak 
penolong 

«v 


miw waiiyyiw 
dari pelindung 


— — mm 1 3 

§ 'teM'oi Hi' 


{75} 


mina$-$alihin(a) 
termasuk orang-orang 
yang shalih 


waianakOnanna 
dan sungguh 
kami akan menjadi 


lana$saddaqanna 
sungguh kami akan 
bersedekah 


miq facilihT 
dari karunia-Nya 


atana 

Dia memberi- 
kan kepada kami 

Ufl 


—-h —zwr •---w u , %’j*« 

^ > --5 j. | »> i\ X"j\< 

* > _ ' mtn I , H hi StShnm 


mu'ridun(a) wa hum 

orang-orang yang dan 

menentang mereka 

--- VM 


watawallau bihT 

dan mereka dengan- 

berpaling nya 


bakhiia ' "min factUhT StShum FalammS 

mereka dari karunia- Dia memberi maka 

kikir Nya mereka ketika 


iiiu&l Z* 2^r SJi& to: ££6' S' 

. ."^1 . . - i i-.-- :i= : .i.-iUiliirvi ' Ca a'nahahum 


akhlafuliaha 
mereka memung- 
kiri Allah 


bima yalqaunahu ila yaumi ft qulubihim 

sebab apa mereka kepada hari dalam hatl 

yang menemui-Nya _ mereka 


nifaqan Fa a'qabahum 
kemunafi- maka Dia menanam- V 0 * 

kan kan kepada mereka _ 


* 3 ‘ 


j Ijpl^=» U-jj 


>»> ^ ^ 


ya'lamu Aiam 

mereka tidaklah 

mengetahui 


{77} 


yakzibun(a) 

berdusta 


k§nQ wa fjima wa 'aduhu m5 

mereka dan sebab mereka janjikan terhadap 

apa yang_kepada-Nya apayang 


'‘allamul 

Maha 

Mengetahui 



»> )-<^ 

wa annallSha wa najwahum 

dan bahwasa- dan bisikan 

nya Allah_mereka 


sirrahum 

rahasia 

mereka 


* ya'lamu 
mengeta¬ 
hui 


I 


muftawwilna 

orang-orang yang memberi 
dengan suka re la 




O 

nS'" 

{78} 



guvub(i) 
segala yang 
gaib 


<DM i 

wal la±Tna fi$ ?adaqati minal mu’minTna MHi 

dan orang-orang dalam sedekah dari orang-orang 


ill 

kecuali 


13 yajiduna 
mereka tidak 
memperoleh 


yang beriman 


s. H 

W s! 

, 'altrn(un) 

{79} yang 
pedih 


u 






1 ^ & 
OSSfe* 

sakhirailahu 
Allah menghina 




»> / »> 





fa yaskharuna 
maka mereka 
menghina 
-_ 


i SM i ^ Siloh Tn v. il>ii 

frtMull 

Or 



Keharusan Bersikap Tegas Terhadap Orang- 
orang Kafir dan Munafik 

73. Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik, dan 
bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah 
seburuk-buruk tempat kembali. 

74. Mereka {orang munafik) bersumpah dengan 
(nama) Allah, bahwa mereka tidak mengata¬ 
kan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). 
Sungguh, mereka telah mengucapkan perka¬ 
taan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah 
Islam, dan menginginkan apa yang mereka 
tidak mencapainya;' 17 ^ 1 dan mereka tidak men¬ 
cela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan 
Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya 
kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu 
adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka 
berpaling, niscaya Allah akan mengazab me¬ 
reka dengan azab yang pedih di dunia dan 
akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelin¬ 
dung dan tidak (pula) penolong di bumi. 


Asbabun Nuzul ayat 74 


74 Dari Ibnu Abbas bahwa al Jallas bm Suwaid 
termasuk orang yang berdiam diri. tidak mau 
mengikuti Rasulullah Saw. dalam perang Tabuk, 
m berkata, ’’Jika Muhammad benar, tentu kita 
yang membangkang derajatnya lebih rendah 
dan keledai” Perkataan mi disampaikan Umar 
kepada Rasulullah Saw, akan tetapi al Jallas 
membantahnya dengan bersumpah atas nama Allah 
bahwa dirinya tidak pemah berkata demikian Maka 
turunlah ayat ini sebagai janji Allah Swt bagi orang 
yang bertaubat dan menyiksa orang yang berpaling 
dariNya, lalu al Jallas bertaubat dengan benar- 
benar, (HR Ibnu Abi Hatim) 

ikrar Orang Munafik Tak Dapat Dipercaya 

75. Dan di antara mereka ada orang yang 
telah berjanji kepada Allah,"Sesungguhnya jika 
Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya 
kepada kami, niscaya kami akan bersedekah 
dan niscaya kami termasuk orang-orang yang 
saleh." 

76. Ketika Allah memberikan kepada mereka 
sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi 
kikir dan berpaling, dan selalu menentang (ke- 
benaran). 

77. Maka Allah menanamkan kemunafikan da¬ 
lam hati mereka sampai pada waktu mereka 
menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari 
janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan 
(juga) karena mereka selalu berdusta. 

78. Tldakkah mereka mengetahui bahwa Allah 
mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan 
bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? 

Kemunafikan Adalah Dosa yang tidak Di- 
ampuni Allah 

79. (Orang munafik) yaitu mereka yang men¬ 
cela orang-orang beriman yang memberikan 
sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) 
orang-orang yang hanya memperoleh (untuk 
disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka 
orang-orang munafik itu menghina mereka. 
Allah akan membalas penghinaan mereka, dan 
mereka akan mendapat azab yang pedih. 


Asbabun Nuzu! ayat 79 


79. Dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika turun ayat 
permtah mengeluarkan zakat, Ibnu Mas’ud 
sebagai tukang pikul mengeluarkan zakat dari 
hash pikuiannya. Pada saat itu apabila ada yang 
bersedekah banyak, kaum munafik suka mengatakan 
bahwa la nya' dan apabila bersedekah sedikit 
mereka mengatakan, ’’Allah tidak menginginkan 
sedekah yang sedikit” Maka turunlah ayat pi 
sebagai ancaman kepada orang yang suka mengejek 
orang yang bersedekah (HR Bukhari Muslim) 


juhdahum 

kesanggupan 

mereka 


374) Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad saw. 


































































Jt\ 200 ' 9 AT ' TAUBAH 9 b* 

zuu ( Pengam pun an) j gfT 

80. (Sama saja) engkau (Muhammad) 
memohonkan ampunan bagi mereka 
atau tidak memohonkan ampunan bagi 
mereka. Walaupun engkau memohonkan 
ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, 
Allah tidak akan memberi ampunan kepada 
mereka. Yang demikian itu karena mereka 
ingkar (kafir) kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang fasik. 

Keadaan Orang-orang Munafik yang tidak 
Mau Turut Berjihad 

81. Orang-orang yang ditinggalkan (tidak 
ikut berperang), merasa gembira duduk- 
duduk diam sepeninggal Rasulullah. 
Mereka tidak suka berjihad dengan harta 
dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka 
berkata, "Janganlah kamu berangkat (pergi 
berperang) dalam panas terikini/'Katakanlah 
(Muhammad), "Api neraka Jahanam lebih 
panas/'jika mereka mengetahui. 

82. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit 
dan menangis yang banyak, sebagai balasan 
terhadap apa yang selalu mereka perbuat. 

83. Maka jika Allah mengembalikanmu 
(Muhammad) kepada suatu golongan dari 
mereka (orang-orang munafik), kemudian 
mereka meminta izin kepadamu untuk ke- 
luar (pergi berperang), maka katakanlah, 
"Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama- 
lamanya dan tidak boleh memerangi musuh 
bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela 
tidak pergi (berperang) sejak semula. Karena 
itu duduklah (tinggallah) bersama orang- 
orang yang tidak ikut (berperang)" 

Larangan Menyalatkan Jenazah Orang 
Munafik 

84. Dan janganlah engkau (Muhammad) 
melaksanakan salat untuk seseorang 
yang mati di antara mereka (orang-orang 
munafik), selama-lamanya dan janganlah 
engkau berdiri (mendo'akan) di atas 
kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
mati dalam keadaan fasik. 


Asbabun Nuzul ayat 84 


Dan Umar bm Khatthab bahwa ketika Abdullah bin 
Ubay menmggal, anaknya datang kepada Rasulullah 
Saw. memmta gamis beliau sebagai kafan bapaknya 
dan Rasulullah Saw memberinya lapun meminta 
Rasulullah Saw menshalatkan bapaknya Ketika 
Rasulullah Saw akan menshalatkannya, Umar 
berdiri memegang baju Rasululullah Saw. dan 
berkata, '’la itu seorang munafik” Namun Rasulullah 
Saw. tetap menshalatkannya. Maka turunlah ayat 
mi sebagai larangan menshalatkan orang yang 
mati dalam keadaan kafir dan munafik Sejak itu 
Rasulullah Saw tidak mau lagi menshalatkan kaum 
munafik (HR Bukhari Muslim) 

85. Dan janganlah engkau (Muhammad) ka- 
gum terhadap harta dan anak-anak mereka. 
Sesungguhnya dengan itu Allah hendak 
menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa 
mereka melayang, sedang mereka dalam 
keadaan kafir. 

Keengganan Orang Munafik untuk Berjihad 
dan Pahala Orang yang Berjihad 

86. Dan apabila diturunkan suatu surah 
(yang memerintahkan kepada orang-orang 
munafik), "Berimanlah kepada Allah dan 
berjihadlah bersama rasul-Nya" niscaya 
orang-orang yang kaya dan berpengaruh 
di antara mereka meminta izin kepadamu 
(untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, 
"Biarkanlah kami berada bersama orang- 
orang yang duduk (tinggal di rumah)" 



V* Ol ft-* 

lfuratan sab loa * tastaafir lahum in * la tastaaflr lahum au * Istanfir ^ 


marratan sab'lna 

kali (pun) tujuh puluh 


tastagfir lahum 
kamu mohonkan 
ampunan bagi mereka 


in 

jika 


la tastagfir lahum 
kamu tidak mohonkan 
ampunan bagi mereka 


Istagfir lahum 
kamu mohonkan 
ampunan bagi merfl® 

TJ 


s ^ yj sj 

«££ pb 41 A $ 

wa rasulihffl billahi kafaru bi'annahum zSIika ’lahum vaafirallShu 


wa rasOlihfi) 
dan Rasul-Nya 


billahi kafaru bi'annahum zSIika 'lahum yagfirallShu f a | a y 

kepada mereka kafir karena demikian mereka Allah maka 

Allah_mereka_itu_mengampuni tidak 


S 4 9 / * 


mukhailafuna 
orang-orang yang 
ditinggalkan 


/“N t „ 1 

uyL.M.Ali 


Farihal fasiqln(a) 

merasa {80} yang fasik 

gembira __ _ 


pill 


qaumal 

(kepada) 

kaum 


yahdil 
tidak memberi 
petunjuk 


walishu 

dan Allah 


UPi \&A 51 Jkr 

bi amwalihim yujahidu ay wa karihu rasulillahi khilafa ’ bi maq'adjhlm * 

di Eempat. 
duduk men* a 


bi amwalihim 
dengan harta- 
harta mereka 


yujahidu 

mereka 

berjihad 


wa karihu 
dan mereka 
tidak suka 


Rasulullah setelah 

(ke medan perang) (keberangkatan) 


wd anfusihlip 
dan JjWi3- 
jiwfl meieka 





qul 

kata¬ 

kanlah 


fil-harr(i) 
dalam panas 
terik 


la tapfiru 
janganlah 
kalian berangkat 


wa qalu 
dan mereka 
berkata 


IT sabTEillahi 
di jalan Allah 


rg\m~% o i >% & 


kasira(n) wa! yabku qalilaw Falya^haku 

banyak dan biarkan mereka sedikit maka biarkan 

menangis mereka tertawa 


{81} 


yafqahun(a) 

mengetahui 


kanu 

mereka 


lau 

jika 


barra(n) a^ysddu 
panas lebih 


AtUl &\dxgj Sf 0 bp 


ila ta’ifatim 
kepada suatu 
golongan 


raja‘akallahu 
Allah mengembalikan 
kamu 


Fa & 
maka jika 


{82} 


yaksibun(a) 

kerjakan 


w va 

'Ci$r 


kanu 

mereka 


bima ai'&am 

terhadap s-ebagal 

apa yang balasan 


yj ill # 3 pi 

Inn nhnrlnui mn’iv/n Inn fnm 1 1 lil Uhi in"iii fac il/ia I mm hum 


ma lya 
bersamaku 


wa lap abadaw 
dan tidak selama- 
akan lamanya 

-w - 1 

faq'udu marrah(tin) awwala 
maka duduklah kali (sejak) 

kalian pertama 

- 0 - 


takhruju 

kalian 

keluar 


lap 

tidak 

akan 


faqul 

maka 

katakanlah 


lil khuruji 
untuk keluar 


fas ta’±anuka 
maka mereka minta 
izin kepadamu 


■rTwnhqfllj 
dari j 
meVektt 


Jjl ^3), \jj£> (Jt? ijbls 


bi! qu'udi 
dengan duduk 
(tidak berperang) 


radTtum 

rela 


innakum 
sesungguh¬ 
nya kalian 


'aduwwa(n) 

musuh 


ma'iya tuqcitriO, 
bersama- kalian 

ku memerangl’J 


l'J? 615 pi £X3> $235 0 SiSfiOc 

iwalataqum abadaw mata rninhum ^ala ahadim Wa la tusalli ma'al-khalifin(a) 

dan janganlah selama- yang dari mereka atas dan janganlah {83} bersama orang-orang 

kamu berdiri lamanya mati (Abdullah bin Ubay) seseorang kamu menyalatkan van«n tidak Ikut b erperang 

. N .. 



fa; 


\ 

'wa hum wa matu 
dan dan mereka mati 
mereka 


QjPjj 

wa rasulihT 
dan Rasul-Nya 


^ > 

billahi 

kepada 

Allah 


kafaru 

kafir 


»>'»£ i 

pri 

* innahum 
sesungguhnya 
mereka 


<£ =«■<: \A 

ahs Lfa bnnfi) 
atas 

kuburnya 


yu‘a±±ibahum ay yuridullahu innarna * wa auladuhum ’amwaluhum Wa la tu'jibka 


menyiksa untuk Allah sesungguh- dan anak-anak harta benda dan janganlah {84} 

mereka menghendaki nya mereka mereka menarik hatimu 

Vi ~ 

i ^ rA < »> . >. 


LJ ^ 


Wa iM rpcri 

dan toi) 

apabila 


kafirun(a) 
orang-orang kafir 


pj ~ ^ 

’ wa hum ’ anfusuhum wa tazhaaa fid dun-ya 


1 wa hum 
dan 
mereka 


I anfusuhum 
diri mereka 


wa tazhaqa 
dan 

melayanglah 


i-ya 

di dunia dengih* I 


-■mr 


51 vp eW 

(is)ta’±anaka ma‘a rasulihis 

minta izin bersama 

kepadamu Rasul-Nya 


9* 


v/ajahidu billahi aminu suratun UHZ'fflEi 

dan berjihadlah kepada berimanlah bahwa satu surat diEuruftk^ n 
Allah M 


-jz es i^iss 


» > * 

































































Surah Ke - 9 


Juz Ke -10 




9.AT-TAUBAH 

(Pengampunan) 


201 


¥ 


'ij XS 


‘alal la±Tna 
atas orang- 
orang yang 


dan 

tidakada 


‘alal marcia 
atas orang-orang 
yang sakit 


wala 
dan tidak 
ada 


w 


wa rasulihO) 
dan Rasul-Nya 


) 

tM 

& 

Itliahi 

kepada 


\y>x^aj 

na$ahG 

mereka 

ikhlas 


bl 

na 

apabila 



alad du'afa’i 
atas orang-orang 
yang lemah 

w 


ts^i. 

yuqfiquna 
akan mereka 
infakkan 


u 


ma 

apa 

yang 


la yajiduna 
mereka tidak 
peroleh 


rahTm(uw) gafurur wallahu 

fgi l Maha Maha dan Allah 

Penyayang Pengampun 

"min sabll(in) ‘alal muhsimna m3 

jalan atas orang-orang tidak 

yang berbuat kebaikan ada 

15 ajidu qulta litahmilahum atauka ma ‘alal lamina Wa la 

aku tidak kamu agar kamu mereka datang apabila atas orang- dan 

memperoleh berkata membawa mereka kepadamu orang yang tidak 

minad dam'i tafftfu wa a'yunuhum tawallau 'alaihi ' abmilukum ma 

,t_ mencucurkan dan mata mereka mereka atasnya aku membawa apa 

airmata berpaling kalian yang 

& 

alal sabTlu 

atas jalan 

1 d* fi- 0 u Vi* f\ Ci 

Innamas yunfiqun(a) ma yajidQ alia hazanan 

sungguh f92l mereka infakkan apa mereka karena sedih 

hanyalah x 1 yang memperoleh tidak 

biayyakunu^ radti agniya'(u) 

dengan mereka mereka orang-orang 

berada rela kaya 

i ’J*s 

' wa hum yasta'zinunaka lazTna 

dan minta ijin orang-orang 

mereka kepada kamu yang 








9 J 




ma‘al khawalifi | 

bersama orang-orang 
yang tinggal 

Mfiiid Jitl* mwtlfiili 

M ft ^*,1VU (VI u It j i. 11 

Modd t*JJm 
Mfldd Fjmxj 



87. Mereka rela berada bersama orang- 
orang yang tidak pergi berperang, 
dan hati mereka telah tertutup, sehingga 
mereka tidak memahami (kebahagiaan 
beriman dan berjihad). 

88 . Tetapi Rasul dan orang-orang yang 
beriman bersama dia, (mereka) berjihad 
dengan harta dan jiwa. Mereka itu mem- 
peroleh kebaikan. Mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. 

89. Allah telah menyediakan bagi mereka 
surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah 
kemenangan yang agung. 

90. Dan di antara orang-orang Arab Badui 
datang (kepada Nabi) mengemukakan 
alasan, agar diberi izin (untuk tidak pergi 
berperang), sedang orang-orang yang 
mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk 
berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di 
antara mereka akan ditimpa azab yang 
pedih. 

Uzur-uzur yang Dibenarkan Syara' untuk 
tidak Berjihad 

91. Tidak ada dosa (karena tidak pergi 
berperang) atas orang yang lemah, orang 
yang sakit dan orang-orang yang tidak 
memperoleh apa yang akan mereka in¬ 
fakkan, apabila mereka berlaku ikhlas 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada 
alasan apa pun untuk menyalahkan 
orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang, 

92. dan tidak ada (pula dosa) atas orang- 
orang yang datang kepadamu (Muham¬ 
mad), agar engkau memberi kendaraan 
kepada mereka, lalu engkau berkata, 
Aku tidak memperoleh kendaraan untuk 
membawamu," lalu mereka kembali, se¬ 
dang mata mereka bercucuran air mata 
karena sedih, disebabkan mereka tidak 
memperoleh apa yang akan mereka in¬ 
fakkan (untuk ikut berperang). 

93. Sesungguhnya alasan (untuk me¬ 
nyalahkan) hanyalah terhadap orang- 
orang yang meminta izin kepadamu, 
(untuk tidak ikut berperang), padahal 
mereka orang kaya. Mereka rela berada 
bersama orang-orang yang tidak ikut 
berperang dan Allah telah mengunci ha¬ 
ti mereka, sehingga mereka tidak me- 
ngetahui (akibat perbuatan mereka). 


375) Perempuan, anak-anak orang yang lemah, orang 
yang sakit dan yang sudah tua. 

































































€ 


202 


9.AT-TAUBAH 

(Pengampunan) 



94. Mereka (orang-orang munafik yang 
tidak ikut berperang) akan mengemu 
kakan alasannya kepadamu ketika kamu 
telah kembali kepada mereka. Katakanlah 
(Muhammad), "Janganlah kamu menge 
mukakan alasan; kami tidak percaya lagi 
kepadamu, sungguh, Allah telah membe 
ritahukan kepada kami tentang beritamu 
Dan Allah akan melihat pekerjaanmu, 
(demikian pula) Rasul-Nya, kemudian 
kamu dikembalikan kepada (Allah)Yang 
Maha Mengetahui segala yang gaib dan 
yang nyata, lalu Dia memberitakan kepa¬ 
damu apa yang telah kamu kerjakan". 

95. Mereka akan bersumpah kepadamu 
dengan nama Allah, ketika kamu kembali 
kepada mereka, agar kamu berpaling dari 
mereka. Maka berpalinglah dari mereka; 
karena sesungguhnya mereka itu berjiwa 
kotor dan tempat mereka neraka Jaha 
nam, sebagai balasan atas apa yang telah 
mereka kerjakan. 


Asbabun Nuzul ayat 95 


Abdullah bin Ka’ab berkata ‘'Demi Allah, tidaklah 
Allah memberikan nikmat kepadaku setelah 
Dia memmtunku ke jalan Islam dengan sebuah 
nikmat yang lebih besar pada diriku dan pada 
sikap jujurku kepada Rasulullah, supaya aku tidak 
berdusta kepadanya, sehmgga aku menjadi celaka 
sebagaimana orang-orang berdusta telah celaka, 
maka turunlah ayat mi. (HR Ibnu Jarir) 

96. Mereka akan bersumpah kepadamu 
agar kamu bersedia menerima mereka. 
Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, 
Allah tidak akan rida kepada orang-orang 
yang fasik. 

97. Orang-orang Arab Badui itu lebih 
kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan 
sangat wajar tidak mengetahui hukum- 
hukum yang diturunkan Allah kepada Ra¬ 
sul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha- 
bijaksana. 

98. Dan di antara orang-orang Arab Badui 
itu ada yang memandang apa yang diin- 
fakkannya (di jalan Allah) sebagai suatu 
kerugian; dia menanti-nanti marabahaya 
menimpamu, merekalah yang akan ditim- 
pa marabahaya. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

99. Dan di antara orang-orang Arab Badui 
itu ada yang beriman kepada Allah dan 
hari kemudian, dan memandang apa yang 
diinfakkannya (di jalan Allah) sebagai 
jalan mendekatkan diri kepada Allah dan 
sebagai jalan untuk (memperoleh) do’a 
Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu 
suatu jalan bagi mereka untuk mendekat¬ 
kan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan 
memasukkan mereka ke daiam rahmat 
(surga)-Nya; sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 


\\ 


!&£W J 

Ira •frt'VlI.M mi al ^ ! I 1 




la ta'taziru 
janganlah kalian 


qul 

kata¬ 

kanlah 


ilaihim, 

kepada 

mereka 


apabila 


Va'taziruna 

Merck* benjliiaq 


) ” ) “ “■»---- 

wa sayarallahu 1 min akhbarikum nabba’anallShu qad ' lakum . 


wa sayarallahu 
dan Allah akan 
melihat 


min akhbarikum 
tentang berita kalian 


nabba’anallShu qad 
Allah telah mem- sungguh 
beritakan pada kami 

Tax 


lakum 

kepada 

kalian 


9 aibi ‘alimil turadduna summa wa rasuluhu 1 * fl 

yang gaib kepada Yang Maha kalian akan kemudian dan a , 

_ Mengetahu i dikembalikan Rasul-Nya 

^ . mm mm — — — - 


nu’mina | an 

kam ' tidak 

percaya a kan 







Sayahlifuna 
mereka akan 
bersumpah 


M f 
W 

{94} 


ta'malun(a) 

kerjakan 


kuqtum 

kalian 


bima 
terhadap 
apa yang 


p4S 

fa yunabbi’ukum 
maka Dia akan mem¬ 
beritakan pada kalian 


amal kalian 


wasy syuhfldMi 
dan yang 
nyata 


i^J fiA Hi fi 

anhum lituYidu ilaihim (ina)qafabtum izana lakum . 


fa aYiqlG 
maka ber 
palingfah kalian 




lituYidu ilaihim 

supaya kalian kepada 

berpaling mereka 

v* 


kanu 
telah mereka 



(ing)qalabtum 
kalian kembali 


izang 

apabila 


lakum taljflhT 

kepada atas nama 

kalian Allah 


i M *V - II — - — 

y 9- » 

wa ma’wahum rijsuw mnahum anhum 

dan tempat kotor sungguh dari 

mereka _ mereka mereka 


(jLs 

fa in '‘anhum litardau ’ lakum Yahlifuna 

mereka {95} 

bersumpah 

■Si 


'‘anhum 
kepada mereka 


litardau 
supaya kalian 


lakum 

kepada 


yaksibun(a) 

kerjakan 




% 9 

ill 


fasiqln(a) 
yang fasik 


‘anil qaumil 
kepada kaum 


) 


SXi 




ya'lamu 

mengetahui 


al is 
untuk 
tidak 



(SW. 

la yarda 
tidak ridha 


fa i.nnallaha 
maka sesung¬ 
guhnya Allah 


'‘anhum 

kepada- 

mereka 


1 9 ^ +* 

tarddu 
kalian ] 




\C\ <•* 

| Jl 


wa nifaqaw 
dan kemu- 
nafikan (nya) 


121 3 


asyaddu 

lebih 

kuat 


. . /*N 

oij ® 

Wa minal 

dan {97} 

diantara 


AI-aYabu 
orang-orang 
Arab Badui 


(96) 


« ^ -— tv vv -I 

(&- ^1351 e yi 

f07J haklm(un) aUmun wallahu 'ala rasulih(T) aqzalallahu mi MudQdA- r 

Maha Maha dan Allah atas Rasul-Nva Allah ana hukum-i 

Bijaksana Mengetahui 

17 


'ala rasulih(T) 
atas Rasul-Nya 


aqzalallahu 

Allah 

turunkan 


.its >.*> A < ^ ^ ^ ' (''rlfi 

^jIjjIi Iaj~XA U Jko 

dawa'ir(a) bikumud wayatarabbasu magramaw yuqfiqu ma yattakhizu may * >> s'r^bl 

beberapa ^, er -! ac !^ dan ia (sebagai) ia apa yang menjadikan (ada)orang orang-orang 

hencanj _ pada kalian menanti-nanti kerugian _ infakkan yang Arab Baduig^ 

&• * \ y ^^ 1 ^ il s 9 1 9 \ / ' 

%yJy\ bj-i j^rT' 

'allm(un) samT'un wallahu sau'(i) da’iratus alalhlm J 

Maha Maha Mendengar dan Allah yang buruk bencana atas mereka 

Mengetahui 


mi imduds 

apa hukum- 

yang 


hukum 



dl ^ U 


6 


qurbatul innaha ala " rgsulti) 
pendekatan bahwasan- keta- Rasul 

diri _ nya (infak) itu huilah 


wa salawatir 
dan 

salawat/doa 


‘indallohi 
di sisi Allah 


yuqfiqu rrT *. » 

ia m 

infakkan y^_. 


xi 1 ^ 4 £ 1 ^ 9 A lt 

" ' n) gafurur innalliha^ firahm 

Maha sesungguhnya dale 

ng Pengampun Allah rahmai 

aaKK..,. 



sayudkhiluhumullahu 
Allah akan 

memasukkan mereka 


s'* Gunnali 


> Qajqalah 
Mgam 


fT" Madd J&'ix wvnfaifJ 

Jl* 

_ Mridd W.gihM 

I latim 

® Madd Idiif 















































































wa a'adda ‘arthu 

dan Dia kepada- 

menyediakan Nya 

- •» ' 


p . . i > ''Cm t ^ 

€"' <1 Sr 

bada(n) flhA khalidTna anhani tahtahal 


abada(n) 

selama- 

nya 


di dalam 
nya 


j££I\ 

minal a’rabT 
dari orang-orang 
_ Arab Baduj 

%£& 

la ta'lamuhum 
kamu tidak 
mengetahui mereka 


hauiakum 
di sekeliling 
kalian (Madinah) 

ww 


H 

Cy* 4 J 

Wa mim man 
dan di antara 
orang yang 


* V 

{ 100 } 


r~zTm(u) fauzul zalikal 


I 'azTm(u) 
yang 
besar 


(adalah) 

keuntungan 


demikian 

itu 


^ila ‘azSbin 
kepada azab 



madinati "wa min ahlil munafiqun(a) 

Madinah 


dan diantara 
penduduk 


terdapat orang- 
orano munafik 


yuradduna 

mereka 

dikembalikan 


marrataini 
dua kali (diperangi 


>>> 

' sanu'azzibuhum 
akan Kami 
siksa mereka 


& » > y\ ^ 

p- 

Via'lamuhum 
mengetahui mereka 


l ", > 

Lo , 3 ^ 


nahnu 

Kami 


ijise. 


salihaw 
yang shaleh 


‘amalan 

amal 


o K * 

* rahlm(un) 
{ 102 } Maha 

Penyayang 


khalatu 
mereka 
mencampurkan 


jjLt> (*tr c ’ 

gafurur ; — 

Maha , 

Pengampun 


» 


bfh 

bi zunubihim 
dengan dosa- 
dosa mereka 


lOi 

innailaha 
sesungguh- 
nya Allah 


'alaihim, 

mereka 


\yj*\ 

(i’)tarafu 

mereka 

mengakui 

ri» 

vjp 

ay yatuba 
menerima 
tobat 




r, 


Wa akharuna' 
dan (kaum) 
yang lain 


{ 101 } 



’azTm(in) 
yang besar 


HOI 




‘asallahu 

mudah-mudahan 

Allah 


j*- b 

sayyi'a(n) wa akhara 
buruk dan (amal) 
yang lain 


r# &Z & 




‘alaihim 

atas 

mereka 


wa salli 
dan 

doakanlah 


biha 

dengan- 

JU£ 


>> > 


wa tuzakklhim 
dan mensucikan 
mereka 


tutahhiruhum 
(yang dapat) mem- 
bersihkan mereka 


43 

sadaq atari 
(untuk) 
zakat 


' min amwalihim 
dari harta 
mereka 


Khu± 

ambiilah 


ya'lamu Alam 'allm(un) samT'un wallahu Mahum sakanu! $alataka inna 

mereka tidaklah {103} Maha Maha dan Allah baqi (adalah) keten- doamu sesung- 

mengetahui 


'allm(un) 

Maha 

Mengetahui 


sami un 
Maha 

Mendenqar 


Mahum 

bagi 

mereka 


sakanul 
(adalah) keten- 
traman iiwa 


n <iwa 


$alataka inna 
doamu sesung- 

guhnya 


g unnya 

'iiXls %’p ™ 


wa annallaha 
dan bahwasa- 
nya Allah 


sadaqati 

zakat-zakat 

mereka 


wa ya'khu±us 
dan Dia 
mengambil 


‘an ‘ibSdiht 
dari para- 
hamba-Nya 


taubata 

tobat 


yaqbalut 

menerima 


huwa annallaha 
Dia bahwasa- 
nya Allah 


*J&JjC** Ijlltl Jsj 


‘amaiakum 

pekerjaan 

kalian 


fa sayarallahu 
maka Allah 
akan melihat 


(i')malu Wa quli‘ 

bekerjaiah dan kata- 

kalian kanlah 


■ v*t • 
W 

{104} 


^J}\ 4,(^1 > 


tawwabur 
Maha Penerima 
tobat 


huwat 

Dia 


wasy syahadati 
dan yang 
nyata 




gaibi 
yang gaib 


113 ‘allmil 
kepada Yang 
Mengetahui 




wa saturadduna 
dan kalian 
akan dikembalikan 


jpp'ij t3 


z* *' 

wal-mu'minun(a) 
dan orang-orang 
yang beriman 


wa rasuluhu 
dan Rasu!-Nya 


fi amril murjauna 
pada ditangguhkan 

keputusan 


Oj>y>* 


ms 

hakim(un) 
{ 106 } bij^kssna 

Synfswi 



» V. 

ta'malun(a) fkuritum bima 

{105} kerjakan kalian terhadap 

apa yang 


> *• 

fa yunabbi ukum 
maka Dia akan mem- 
beritakan pada kalian 


JLX £>% "l5 pP. * 

'ntTM.in ‘nlnitiSm intfihn infra i mm a * \/i i‘srMMhi ihi im imndf 







‘allmun wallahu 

Maha dan Allah 

Mengetahui 


alaihim yatubu wa imma ’ yu‘a±±ibuhum immg (aliahi) 

atas Dia menerima dan Dia meng- mungkin Allah 


tobat 


mungkin azab mereka 


mi . v. 

~~ M7in, 

Gunnah 



1 1 %S rn 


mU -rif ‘ 

M«ti0 ;Slt4»l 

ii- 




9.AT-TAUBAH 

(Pengampunan) 


203 




TOO, Dan orang-orang yang terdahulu la- 
gi yang pertama (masuk Islam) di antara 
orang-orang Muhajirin dan Ansar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka de¬ 
ngan baik, Allah rida kepada mereka dan 
mereka pun rida kepada Allah. Allah me- 
nyediakan bagi mereka surga-surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai. 
Mereka kekal di dalamnya seiama-lama- 
nya. Itulah kemenangan yang agung. 

101. Dan di antara orang-orang Arab Ba- 
dui yang (tinggal) di sekitarmu, ada orang- 
orang munafik. Dan di antara penduduk 
Madinah (ada juga orang-orang muna¬ 
fik), mereka keterlaluan dalam kemu- 
nafikannya. Engkau (Muhammad) tidak 
mengetahui mereka, tetapi Kami menge- 
tahuinya. Nanti mereka akan Kami siksa 
dua kali, kemudian mereka akan dikem¬ 
balikan kepada azab yang besar. 

102. Dan (ada pula) orang lain yang 
mengakui dosa-dosa mereka, mereka 
mencampuradukkan pekerjaan yang 
baik dengan pekerjaan lain yang buruk. 
Mudah-mudahan Allah menerima tobat 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Peng¬ 
ampun, Maha Penyayang. 

Keharusan Penguasa Memungut Zakat 

103. Ambiilah zakat dari harta mereka, 
guna membersihkan 376) dan menyuci- 
kan 377 > mereka, dan berdo’alah untuk me¬ 
reka. Sesungguhnya do'amu itu (menum- 
buhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Allah Maha Mendengar, Maha Menge¬ 
tahui. 

104. Tidakkah mereka mengetahui, bah- 
wa Allah menerima tobat hamba-hamba- 
Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa 
Allah Maha Penerima tobat, Maha Pe¬ 
nyayang? 

105. Dan katakanlah, "Bekerjaiah kamu, 
maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang 
mukmin, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ga¬ 
ib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
kepada kamu apa yang telah kamu ker¬ 
jakan." 

106. Dan ada (pula) orang-orang lain 
yang ditangguhkan sampai ada keputus- 
an Allah; mungkin Allah akan mengazab 
mereka dan mungkin Allah akan mene¬ 
rima tobat mereka. Allah Maha Menge¬ 
tahui, Mahabijaksana. 


376) Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan 
cinta yang beriebihan terhadap harta. 

377} Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam 
hati mereka dan memperkembangkan harta mereka. 































































Surah Ke -9 


Juz Ke - n 


4 


204 


9. AT-TAUBAH 
(Pengampunan) 


Keharusan Waspada terhadap Tipu Mus- 
lihat Orang yang Mempergunakan Masjid 
Sebagai Alatnya 

107. Dan (di antara orang-orang munafik 
itu) ada yang mendirikan masjid untuk 
menimbulkan bencana (pada orang- 
orang yang beriman), untuk kekafiran 
dan untuk memecah belah di antara 
orang-orang yang beriman, serta untuk 
menunggu kedatangan orang-orang 
yang telah memerangi Allah dan Rasul- 
Nya sejak dahulu™* 1 Mereka dengan pasti 
bersumpah, "Kami hanya menghendaki 
kebaikan."Dan Allah menjadi saksi bahwa 
mereka itu pendusta (dalam sumpahnya). 

108. Janganlah engkau melaksanakan 
salat dalam masjid itu selama-lamanya. 
Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar 
takwa, sejak hari pertama adalah lebih 
pantas engkau melaksanakan salat di 
dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang 
yang ingin membersihkan diri. Allah 
menyukai orang-orang yang bersih. 

109. Maka apakah orang-orang yang 
mendirikan bangunan {masjid) atas dasar 
takwa kepada Allah dan keridaan(Nya) 
itu lebih baik, ataukah orang-orang yang 
mendirikan bangunannya di tepi jurang 
yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh 
bersama-sama dengan dia ke dalam 
neraka Jahanam? Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 

110. Bangunan yang mereka dirikan itu 
senantiasa menjadi penyebab keraguan 
dalam hati mereka, sampai hati mereka 
hancur. i/? J Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

Penghargaan Allah terhadap Para Syuhada 

111. Sesungguhnya Allah membeli dari 
orang-orang mukmin, baik diri maupun 
harta mereka dengan memberikan surga 
untuk mereka. Mereka berperang di jalan 
Allah; sehingga mereka membunuh atau 
terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari 
Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. 
Dan siapakah yang lebih menepati 
janjinya selain Allah? Maka bergembiralah 
dengan jual beli yang telah kamu lakukan 
itu, dan demikian itulah kemenangan 
yang agung. 


378} Yang dimaksud dengan "orang yang telah 
memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu" ialah 
seorang pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir yang 
mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria 
untuk melaksanakan salat di masjid yang mereka 
dirikan, serta membawa tentara Romawi yang akan 
memerangi kaum Muslimin. Tetapi Abu 'Amir tidak 
jadi datang, karena ia mati di Syria. Dan masjid yang 
didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah 
Rasulullah saw. berkenaan dengan wahyu yang 
diterimanya setelah kembali dari PerangTabuk. 

379) Sampai mereka mati. Ada yang menafsirkan, 
apabila mereka tidak dapat bertobat lagi. 




ijs^LN 


Y * i 






i 


^jy. >%,LbUs Up-* dsj&'t 

bainal v^atafriqam wa kufraw diraraw masjidan (it)takhazG Wal ^ 

antara dan untuk dan kekafiran (untuk) menim- masjid menjadikan l 

memecah belah bulkan bencana oranowttffi 

mm mw ^ ^ mm 

ming qabl(u) wa rasGlahu haraballaha li man wa irsadal 

sebelumnya dan Rasul-Nya memerangi Allah kepada dan untuk 

orang yang menunggu 

3 

mu’rninTna 
orang-ofang 
yang benman 

mm . r ^ wM wm - 

46 -J r>W, ^ 

lakazibun(a) 'innahum yasyhadu wallahu busna illal in aradna wa 

benar-benar orang- bahwasanya menjadi dan Allah kebaikan kecuali kami tidak dan&unatmh 

orang yang berdusta mereka saksi menghendaki merpka bettiimn^ 1 

1*1 

&U j~4\ 

min awwali ‘alat taqwa ussisa 

dari atas dasar (yang) 

pertama takwa didirikan 

lljl 

lamasjidun abada(n) fThi 

sungguh masjid selamanya didalam- 

(masjid Quba) nya 

3 

La taqum j 

janganlah kamu {107} 
melaksanakan shalat 1 

9 .\ ^ \ \\' » • ‘ s .» ♦ *' 

yatatahharu ay yuhibbGna rijaluy fihi fih(i) ’ aq taquma ahaqqu yumrln 1 

membersihkan untuk (yang)mereka (ada) para didalam- didalam- kamu melaksanakan lebih ' hari 

diri menyukai laki-laki nya nya shalat berhak/pantas 

bunyanahu assasa A fa man muttahhirtn(a) 

bangunan- mendirikan maka apakah 11 Uo) orang-orang yang 

nya orang-orang yang membersihkan diri 

' 44 4(5 

yuhibbul 

menyukai dan 

Allah 


bunyanahu 

bangunannya 


mendirikan 


1 « 

<>■ 

man am 
orang ataukah 
yang 

99 


JLSi & }'\ % 

' .“ . khairun 

lebih 
baik 


wa ridwanin 
dan keridhaan 



ir 


9"^ \ s 

C^J 

ala iaqwl 
atas dasar 
takwa 


ikj fvr JS& ft #6 jts 

I o unhHit I Pi n i ■ ..... . t \ ft UIUT U i= 


IS yahdil wallahu 

tidak memberi dan Allah 

petunjuk 

mw 


jahannam(a) 

Jahanam 


fr nari 
dalam 
neraka 


bihT fanhara 

dengan- maka 

nya runtuh 


harig 
yang runtuh 


jurufin 

jurang 


‘ala syafa 
diatas ptnggir 




rlbatag banau 

atas mereka 

keraguan bangun 


lazi 

yang 


bun-yanuhumul 

bangunan 

mereka 


La yazalu 
senantiasa 


{109} 


?alimln(a) 
orang-orang 
yang zalim 

•w mar 


' gaumsz 

(kepada) 

kaum 


haklmTunT ‘alTmnn wallahu nninhiihnm , .. , ills f. 


haklm(un) ‘alTmun wallahu 

{ 110 } Maha bijaksana Maha dan Allah 
_ Mengetahui 


qulubuhum 
hati mereka 


art taqatta'a 
telah hancur 


m 

kecuali 


fl quJtibtMm 
dalam hati 
mereka 




wa amwalahum 
dan harta 
mereka 

ww 


aqfusahum 
diri mereka 


i&i\ 'X\l\ 


minal mu'rninTna 
dari orang-orang yang 


(isy)tara 

membeli 


fa vaatuluna fT sabTlillahi vunatilfina iannahftal lahnmni 


fa yaqtuluna 
maka mereka 
membunuh 


ff sabTlillahi 
di jalan Allah 


yuqatiluna 
mereka berperang 


jannah(ta) 

surga 




«v 


wal irylli 
dan Injil 


fit taurati 
dalam Taurat 


¥*■ 

fastabsviru 
maka bergembiralah 
kalian 


0^ 

haqqan 

yang 

benar 



& ay 

‘alaihi wa'dan wa yuqtaluna 

atasnya karena dan mereka 

janji dibunuh 


ili 



1 




bi'ahdihT 

janjinya 


aufa 
lebih menepati 


9 S’ S 

0*3 

wa man 
dan siapakah 
yang 


& \ * *\\ 

wal-qur'an(i) 
dan Al-Qur'an 


{ 111 } 


'azlm(u) fauzul huwal wa±alika bih(T) »havn‘t,.m la±T b 


'a?Tm(u) 
yang besar 


fauzul 
(adalah) 
keuntungan 


wa ±alika 
dan 

demikian itu 



bih(T) 'baya'tum 

dengan- kalian berjual 

nya beli 


la±i 

yang 


(Cf CMft iTt 

MUnl 
f# Guunuri 


<%*)<! a (ah 





St I Ah T, 


\j« hrii tkunutf 
dengan jual 

beli kalian^^SSi» 














































































bil ma'rufi 
kepada kebaikan 


amiruna 
orang-orang 
yang menyuruh 


sajidunal 

orang-orang yang sujud 


raki'Dnas 

orang-orang yang rukuk 




tthududiUah(ii 

hukum-hukum 

Allah 


v# ; ^ < 

\p 

ImanQ wal la±Tna 

. . dan orang- 

benman orang yang 


wai hafizuna 
dan orang-orang 
yang memelihara 


‘anil mungkari 
dari kemungkaran 


wan nahuna 
dan orang-orang 
yang mencegah 


& u m 


lin nabiyyi 
bagi Nabi 


kana 

patut 


Ma 

tidak 


{ 112 } 


mu'minJn(a) 
(kepada) orang-orang 
yang beriman 


wa basysyiril 
dan berilah 
kabargembira 

u 


- W9 ~— - - VSf - ’- ■■ 


mim bsdi qurba uft 

setelah kekerabatan mempunyai 


kanu 

mereka 


walau 

walaupun 


<X Xaj Li 

{113} 


kanas Wa ma 
ada dan 

tidaklah 


jablm(i) 
neraka Jahim 

ff 


> ) 


ashabul 
adalah para 
penghuni 


III musyrikma 
bagi orang-orang 
musyrik 

» 


ay yaslagfira 
jika mereka 
memintakan ampunan 


T 

rv 

(annat 


r- u 


annahum 

bahwasanya 



tabayyana ma 

telah jelas apa 

yang 


r— *sr n u < “ m t , 

olS), Vi. 


iyyah(u) 
kepadanya 


wa ‘adaha 
dia menjanji- 
kannya 


‘am mau'idatiw 
karena suatu janji 


ilia 

kecuali 


M II 


li abThi 
bagi 

bapaknya 


ibrahtma 

Ibrahim 

«ar 


(is)tigfSru 

permintaan 

ampunan 


>■*}?- elj y t)i, 'JV J-Xp 4_>l aj c^i uis 

halTm(un) la awwahun ibrahtma inna minh(u) tabarra’a lillahi ‘aduwwul annahu lahu tabayyana fa tamma 

penyantun sangat Ibrahim sesung- darinya dia ber- bagi musuh bahwa baginya telah maka 

lembut hatinya guhnya lepas diri Allah dia jelas ketika 


l' *> .. \ &k 

CS*- x^> ¥a£ 4wi 

L— nnnmnm !iwiL'onallijhii \A/»m» 


hertta ’ iz hadahum ba‘da qaumam liyugitlla 

sehingga Dia memberi setelah suatu untuk 

mereka petunjuk kaum menyesatkan 


kanallahu 
ada bagi Allah 


Wa ma 

dan {114} 

tidaklah 


ii" -3 ill <2^3 




InnaliSha 'alTm(un) bikulli syai’in innallaha yattaqun(a) ma lahum yubayyina 

sesungguhnya {115} Maha terhadap segala sesungguhnya mereka apa bagi Dia 

Allah Mengetahui _ sesuatu _ Allah _ jauhi _ yang mereka jelaskan 


\ kafcum 
bagi kalian 




> / 


wa ma 
dan 

tidaklah 


<$■ & a 


wa yumit(u) yuhyT wal-ard(i) 

dan Yang dan burnt 

Mematikan Menqhidupkan 


amawati 

langit 


4\sl AJai fe? y>j oi 




mulkus lahu 

kerajaan bagi- 

Nya 


tdbaildhu 
Allah menerima 
tobat 


Laqad nifil 

sungguh *■’ 


wa la na?tr(in) 
dan tidak ada 
penolong 


miw waliyyiw 
pelindung 


miq dunillahi 
dari seiain Allah 


rrtjtabaohu 

mengikutinya 


^i 


lazTnat 
orang-orang 
yang 


^ wal arisaril 
dan orang-orang 
Anshar 


~TW~ 


*> ^ 

wal muhajirtna 
dan orang-orang 
Muhajirin 


"^alan nabiyyi 
atas nabi 


n . tt . ■ ■ ~ 

ijli ^ Sl£=» U jJC'oi U-2J1 

L .lAU.. Lmtm hn’rli Siorati fT 


fartqlm qulubu 

segolongan hati 


rahlm(uw) 

Maha 

Penyayang 


yazigu kada 

berpating hampir 


ma mim ba'di 

apa yang dari setelah 


m 


{117} 


ASo -Mt 


“W 

SSL 


usrati 
kesulitan (saat 
perang Tabuk) 


fT sa'atil 
dalam waktu 




- 


bihim inriahu 

kepada sesungguh- 
mereka nya Dia 



taba ^umma 

Dia menerima kemu- 
tobat dian 

WVij*b Wunasll 

I iskatihrt 

!^8add f ar«| 




VH 



9. AT-TAUBAH { 

(Pengampunan) j 

112* Mereka itu adalah orang-orang yang 
bertobat, beribadah, memuji (Allah), me- 
ngembara (demi ilmu dan agama), 380 ^ ru¬ 
kuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan 
mencegah dari yang mungkar dan yang 
memelihara hukum-hukum Allah. Dan gem- 
birakanlah orang-orang yang beriman. 

iarangan memintakan Am pun untuk Orang- 
orang Musyrik 

113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang- 
orang yang beriman memohonkan ampun¬ 
an (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, 
sekalipun orang-orang itu kaum keraba- 
t(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa 
orang-orang musyrik itu penghuni neraka 
Jahanam. 


Asbabun Nuzul ayat 113 


Dari Said bin al Musayyab bahwa ketika Abu Thalib 
(Paman Rasulullah Saw.) hampir menghembuskan 
nafas yang terakhir, Rasulullah Saw. datang 
kepadanya. Didapati Abu Jahl dan Abdullah bin Abi 
Umayyah berada di sismya. Nabi Saw. bersabda, 
’’Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, agar 
dengan ucapan itu saya dapat membeia pamanda di 
hadapan Allah” Abu Jahl dan Abdalullah berkata, 
”Hai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada 
agama Abdul Muthalhb V Kedua orang itu tidak 
berhenti membujuk Abu Thalib sehingga kalimat 
terakhir yang diucapkan sesuai dengan agama 
Abdul Muthalhb. Nabi Saw. bersabda, ”Aku akan 
memmta ampun untuk pamanda selagi aku tidak 
dilarang berbuat demikian” Maka turunlah ayat 
ini sebagai Iarangan memtnta ampun bagi kaum 
musyrikm. (HR Bukhari Muslim) 

114. Adapun permohonan ampunan Ibra¬ 
him (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak 
lain hanyalah karena suatu janji yang te¬ 
lah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka 
ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya 
adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas 
diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang 
yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. 

115. Dan Allah sekali-kali tidak akan me¬ 
nyesatkan suatu kaum, setelah mereka dibe- 
ri-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan 
kepada mereka apa yang harus mereka 
jauhi. 33 ’ 1 Sungguh, Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 

116. Sesungguhnya Allah memiliki kekua- 
saan langit dan bumi. Dia menghidupkan 
dan mematikan. Tidak ada pelindung dan 
penolong bagimu seiain Allah. 

117. Sungguh, Allah telah menerima tobat 
Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang- 
orang Ansar, yang mengikuti Nabi pada 
masa-masa sulit, setelah hati segolongan 
dari mereka hampir berpaling, kemudian 
Allah menerima tobat mereka. Sesungguh¬ 
nya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang 
kepada mereka, 


380) Ada pula yang menafsirkan dengan orang yang 
berpuasa. 

381) Seorang hamba tidak akan diazab oleh Allah 
semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika 
hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah 
dijelaskan. 





























































JOK 7T 9. AT-TAUBAH Kjk 

"*206 ! (Pengampunan) 

118. dan terhadap tiga orange yang 
ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa 
sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas 
dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) 
sempit bagi mereka, serta mereka telah 
mengetahui bahwa tidak ada tempat lari 
dari (siksaan) Allah, melainkan kepada- 
Nya saja, kemudian Allah menerima tobat 
mereka agar mereka tetap dalam tobat- 
nya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang. 

119. Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Allah, dan bersama- 
lah kamu dengan orang-orang yang benar. 


Asbabun Nuzul ayat 117-119 


Zuhri mengatakan bahwa pada saat Rasulullah 
berangkat menuju medan Perang Tabuk, Ka’ab bin 
Malik, Hilala bin Umayyah, dan Murara bin Rabi’ 
tidak ikut berperang Mereka adalah para sahabat 
Anshar, mereka sangat menyesal karena uzur yang 
mengakibatkan mereka tidak bisa ikut berperang, 
selama kurang lebih 50 hari, mereka diboikot kaum 
muslimtn, mreka bertaubat kepada Allah, kemu¬ 
dian turunlah ayat mi (HR Bukhan dan Muslim) 


120. Tidak pantas bagi penduduk Ma- 
dinah dan orang-orang Arab Badui yang 
berdiam di sekitar mereka, tidak turut 
menyertaiRasulullah (pergi berperang) 
dan tidak pantas (pula) bagi mereka 
lebih mencintai diri mereka daripada 
(mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu 
karena mereka tidak ditimpa kehausan, 
kepayahan dan kelaparan di jalan 
Allah, dan tidak (pula) menginjaksuatu 
tempat yang membangkitkan amarah 
orang-orang kafir, dan tidak menimpakan 
suatu bencana kepada musuh, kecuali 
(semua) itu akan dituliskan bagi mereka 
sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, 
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang- 
orang yang berbuat baik, 

121 . dan tidaklah mereka memberikan 
infak, baik yang kecil maupun yang besar 
dan tidak (pula) melintasi suatu lembah 
(berjihad), kecuali akan dituliskan bagi 
mereka (sebagai amal kebajikan), untuk 
diberi balasan oleh Allah (dengan) yang 
lebih baik daripada apa yang telah mereka 
kerjakan. 

122. Dan tidak sepatutnya orang- 
orang mukmin itu semuanya pergi (ke 
medan perang). Mengapa sebagian dari 
setiap golongan di antara mereka tidak 
pergi untuk memperdalam pengetahuan 
agama mereka dan untuk memberi per- 
ingatan kepada kaumnya apabila mereka 
telah kembali, agar mereka dapat men- 
jaga dirinya. 


382) Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah 
bin Rabi', mereka disalahkan karena tidak mau ikut 
berperang. 



IS) 

ardu ‘fliaihimni Qaqat tea 


arglu 

bumi 


‘alaihimut ^qat 

atas telah 

mereka sempit 

u VM v« 


TV & , >-> 


hatta 


khullifu 


apabila sehingga ditangguhkan (pene- 
rimaan tobat mereka) 



Wa 

dan terhadap 
tiga orana 


'usyw o i > 4 - 

al 13 malja-a wa zanno aqfu 

tidak ada tempat dan mereka diri mereka 

lari dari (siksa) Allah mengira 

"W 


cilij 

arifusuhum alaihim wa daqat 

atas mereka dan telah 

sempit 

v* 






bima rahubet ^ 
dengan keluasannyj 




. - > 

* A 


il; 


tawwabur huwat innallaha li yatQbu 

Maha Pene- Dia sesungguhnya agar mereka 

rim a tobat Allah bertobat 


‘alaihim taba summa ilaih(i) ilia minal&hi 

atas Dia menerima kemu- kepada- kecuali dari {siksaf 
mereka tobat dian Nya Allah 


ma a? 
bersama 


wa kunu 
dan jadilah 
kalian 


31^31 

(it)taqullaha 
bertakwalah kalian 
kepada Allah 


\P\ 

amanut 

beriman 



s* 




Ya ayyuhal 
wahai 


{118} 


rahin^u) 

Maha 

Penyayang 


^ as- li S 


haulahum wa man madTnati 

di sekitar dan orang yang Madinah 
mereka 


li ahlil 
bagipenduduk 


kana 

ada 


w 

Ma 

tidaklah {119} 

li 


sadiqtn(a) 
orang-orang 
yang benar 

s f 




bi arifusihim 
paaa diri 
mereka 


wa lei yargabQ 
dan mereka 
lebih mencintai 


‘ar rasulillahi 
bersama Rasulullah 


ay yatakhallafu 
mereka tidak 
ikut berperang 


minal arflJii 
dari orang-orang 
Arab Badui 



wa la nasabuw 
dan tidak 
kepayahan 




?amauw 

kehausan 


13 yu§Tbuhum 
tidak menimpa 
mereka 


bi annahum 
karena sesung- 
guhnya mereka 


iaiika 

demikian 

itu 


an nafsHiO) 
dari dirinya 
(Rasulullah) 


.tr 


ta 


■y* 

yagT^ul mauti'ay 

(yang) menlmbuiten suatu 

amarah_tempat 




wa la yata’una 
dan mereka tidak 
menginjak 


IT sabTlillahi 
di jalan Allah 


wa 16 rnakhmasatiir] 
dan tidak juga 
kelaparan 




lahum kutiba 

bagi mereka ditulis 


ilia 

kecuali 


nailan 

bahaya 


& 

min ‘aduwwin 
dari musuh 


wa 13 yanaluna 
dan mereka tidak 
mendapat 


. -l -—t —.\ .... - I,?; in rrlth r ‘cinrt'ati in IflM 


' muhsinTn(a) ayral la yudt'u 

(1201 orang-orangyang pahala tidak menyia- 

berbuat baik nyiakan 


Innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


$3lih(un) 
yang saleh 


‘amalun blhl; 

amal rfyngain- 

nya ■ 


M ^ mm mm~ x 


wa la yaql a u na 
dan mereka Tidak 
metentasl 


wa la kablrataw 
dan tidak juga 
yang besar (banyak) 


^agTrataw 
yang kecil (sedikit) 


nafaqatan 

suatu infak 


.. ..ri m3 aheana li wfliv'iv.cjhi uniill^hn 'lahum 


Wa la yunfiquna 
dan mereka tidak 
menqinf akkan 


X A 


kartti ma 

telah mei'eka (dari) apa 
yang 


li yajziyahumullahu 
agar Allah membalas 
mereka 


1 lahum 
bagi 
mereka 


kutiba 

ditulis 


His w3diyaf»j 

kecuali vuaW, 

lemiJSn 



li yarjfirQ 

untuk pergi 


mu’minGna 
orang-orang 
yang beriman 


vr c 




kanal 

patut 


•J 1 

Wa m3 
dan tidak 


va 

{121} ^ kerjakan 




a-ajU? Mi y y J* 

fiH rifni li vatafflnnahfi _. ^minhurn firnatim i^>.iii la nafara ta 


Hd tfFm 
dalam agama 


li yatafaqqahu 
agar mereka memper¬ 
dalam pengetahuan 


ta’ifatul 

kelompok 


minhurn 
di antara 
mereka 


firqatim 

golongan 


ming kulli 
dari 

tiap-tiap 


la riafara fa fm 
tidak maka 

pergi m engap£ . 


-- - x-x— W59 -■———- mm 

® rf>l 


wa II yur^ihi 
dan agar mereka 
memberi peringatan 





































































jM 9. AT-TAUBAH ]" A „ 
(Pengampunan) j ^ 

123* Wahai orang-orang yang beriman! 
Perangilah orang-orang kafir yang di seki- 
tar kamu, dan hendaklah mereka merasa- 
kan sikaptegas darimu, dan ketahuilah bah- 
wa Allah bersama orang yang bertakwa. 

124. Dan apabila diturunkan suatu surah, 
maka di antara mereka (orang-orang 
munafik) ada yang berkata, "Siapakah di 
antara kamu yang bertambah imannya 
dengan (turunnya) surah ini?" Adapun 
orang-orang yang beriman, maka surah 
ini menambah imannya, dan mereka 
merasa gembira. 

125. Dan adapun orang-orang yang di 
da lam hatinya ada penyakit,^ maka (de¬ 
ngan surah itu) akan menambah kekafiran 
mereka yang telah ada dan mereka akan 
mati dalam keadaan kafir. 


126. Dan tidakkah mereka (orang-orang 
munafik) memperhatikan bahwa mereka 
diuji sekali atau dua kali setiap tahun, 
namun mereka tidak (juga) bertobat dan 
tidak(pula) mengambil pelajaran? 


127. Dan apabila diturunkan suatu surah, 
satu sama lain di antara mereka saling 
berpandangan (sambil berkata), "Adakah 
seseorang (dari kaum muslimin) yang 
melihat kamu?" Setelah itu mereka pun 
pergi. Allah memalingkan hati mereka di- 
sebabkan mereka adalah kaum yang tidak 
memahami. 


128. Sungguh, telah datang kepadamu 
seorang rasul dari kaummu sendiri, berat 
terasa olehnya penderitaan yang kamu 
alami, (dia) sangat menginginkan (ke- 
imanan dan keselamatan) bagimu, pe- 
nyantun dan penyayang terhadap orang- 
orang yang beriman. 

129. Maka jika mereka berpaling (dari ke- 
imanan), maka katakanlah (Muhammad), 
"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan 
selain Dia. Hanya kepada-Nya aku ber- 
tawakal, dan Dia adalah Tuhan yang me- 
miliki Arsy (singgasana) yang agung." 



YUNUS 

Makkiyyah 
Surah ke 10:109 ayat 



AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Penafsiran Al-Qur'an yang bersumber dari para 

sahabat tidak lepas dan tiga perkara. yaitu: 

1. Bisa jadi penafsiran itu adalah ijma' mereka 

2. Bisa jadi penafsiran itu berbeda antara satu 
sahabat dan sahabat lainnya. 

3 Dan bisa jadi penafsiran itu merupakan sebuah 
perkataan yang tidak diketahui siapa yang 
menentang dan siapa yang menyepakati 


383} Penyakit batin, seperti kekafiran, kemunafikan, 
keragu-raguan, dan sebagainya. 




























































208 


1O.Y0NUS 
(Nabi Yunus a.s) 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang 


TANDA-TANDA KEBESARAN ALLAH DA- 
LAM ALAM SEMESTA 


Wahyu dan dasar-dasar Kebenarannya 

1 * AlifLam Rd. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an 
yang penuh hikmah. 

2. Pantaskah manusia menjadi heran 
bahwa Kami memberi wahyu kepada 
seorang laki-laki di antara mereka, "Beri- 
lah peringatan kepada manusia dan gem- 
birakanlah orang-orang beriman bahwa 
mereka mempunyai kedudukan yang 
tinggi di sisi Tuhan. "Orang-orang kafir 
berkata, "Orang ini (Muhammad) benar- 
benar penyihir" 


3 . Sesungguhnya Tuhan kamu Dia-iah 
Allah yang menciptakan langit dan bumi 
dalam enam masa, kemudian Dia berse- 
mayam di atas Arsy (singgasana) untuk 
mengatur segala urusan. Tidak ada yang 
dapat memberi syafaat kecuali setelah 
ada izin-Nya. Itulah Allah, Tuhanmu, ma- 
ka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak 
mengambii pelajaran? 


4. Hanya kepada-Nya kamu semua akan 
kembali. Itu merupakan janji Allah yang 
benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah 
yang memulai penciptaan makhluk ke¬ 
mudian mengulanginya (menghidupkan- 
nya kembali setelah berbangkit), agar Dia 
memberi balasan kepada orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan kebajik- 
an dengan adil. Sedangkan untuk orang- 
orang kafir (disediakan) minuman air 
yang mendidih dan siksaan yang pedih 
karena kekafiran mereka. 

5. Dialah yang menjadikan matahari 
bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah 
yang menetapkan tempat-tempat orbit- 
nya, agar kamu mengetahui bilangan 
tahun, dan perhitungan (waktu). Allah ti¬ 
dak menciptakan demikian itu melainkan 
dengan benar. Dia menjelaskan tanda- 
tanda (kebesaran-Nya) kepada orang- 
orang yang mengetahui. 

6 . Sesungguhnya pada pergantian malam 
dan siang, dan pada apa yang diciptakan 
Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat 
tanda-tanda (kebesaran-Nya) bagi orang- 
orang yang bertakwa. 




A 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


^ V ; 

Bismillahir 
Dengan nama Allah 


ot&l sf( c-i’' 


‘ajaban lin nasi A kana haklm(i) 

keheranan bagi manusia patutkah «■') yang penuh 




hikmah 

' V* «». 


kirabil 

Kitab 

(Al-Quran) 

vr 


ayaiui 

ayat-ayat 


n 


1li L rt A||f 
itulah AlifLam 

(inilah) R a 


\£\ it && 3 

amanu lazlna wa basysyiril nasa aqzirin an tminhum ila rajulim auhaina ^ 

beriman orang-orang dan berilah (kepada) berilah agar di antara kepada seorang kami bahm 

yang kabar gembira manusia peringatan mereka laki-laki mewahyukan 




“mr 


TF 


Ijl Jb dlJl OJjA 3\S (VjrjA-*6 o\ 


hata inna 

(orang) sesung¬ 

guhnya 


kafiruna 
orang-orang 
kafir 


qalal 

berkata 


‘irjcla rabbihim 
di sisi Tuhan 
mereka 


sidqin qadama lahum anna 

yang kedudu- bagi b*f|| ; 

tinggi kan mereka Sanya 

U — 


-- ^ * •• * ,|f 


wal arqla 
dan bumi 


samawati 

langit 


khalaqas lazi 

menciptakan Yang 


\/iirtahhin ii ‘a)nt‘ar.«5vi dsttawa summas avvamin (1 stltali 


rabbakumullahul Inna mubin(un) tasanirurn 

Tuhan kalian sesung- {2} yang nyata %ungguh ' 
Allah guhnya pehyiWf J 

H >«V 


mlrj syafTin ma amr(a) yudabbirul ‘alal ‘arsyi 

pemberi tidak segala Dia di atas'Arsy 

syafaat ada urusan mengatur_ 


<&\ 

a fa la fa'buduh(u) - 



(is)tawa summas ayyamiq 0 silteli 
Dia kemudian hari dalam 

bersemayam rtrtflitf 


maka apakah maka sembahlah 
tidak Dia 


fi- 5 ! * al 

mim ba‘di liLfl 
setelah kecull 

(mendapat) 


iznih(T) 

izin-Nya 


il\ *\j&. *3 




innahu haqqa(n) wa'dailahi jaml'a(n) 

sungguh benar janji Allah semuanya 

Dia 


marji'ukum 
tern pat kembali 
kalian 

w 


llaihi 

kepada- 

Nya 


{3} 


tazakk3iflj$j |l j 
kalian merigamW!! ] 
LieLajamn 

-w 


—--—-^- WW IF ~ 

<S (3^*- 

wa'amilu? amanu lazlna "li yajziyal yu'Tduhu summa khalqa yabdaiT 

dan beramal beriman (kepada) orang- untuk memberi mengem- kemu- pencip- memulai 
orang yang balasan balikannya dian taan 

(i 





^ 


\\j 

dengan adll 

w 


wal lazlna 
dan orang- 
orang yang 


- RH 

^ 0 <<£&> i^r ^ w 


matahari 


ja‘alasy lazi Huwal 

menjadikan Yang Dialah 


{4} 


yakfurun(a) 

ingkari 


Jjis: *6333 53 0 Ka 


n 


kanu bi ma 
telah disebabkan yarl| 

mereka apa yang pwfi 

- UVJ 


sinina ‘adadas 11 ta ‘ lamu 

tahun bilangan a 9 ar kalian tempat-tempat dan Dia telah bercahaya 


mengetahui_._ _ _ __ 

sa H -&&L c 


manazila 

ipat-tem 

beredar 


yufa??ilul 
Dia 

menjelaskan 


bil-haqq(i) 
dengan kecuali 
benar 



wa qaddarahu 
dan Dia telah 
menetapkan 


wal qamara 
dan bulan 


dtv$'£ 
bersl ftat 


zalika 
itu semua 


«• 


khalaqallaihu ma wal-hisab(a) 

Allah tidaklah dan perhitufig^. 1 

menciptakan 

"IT 


^ jQiij J3t ci^j U 9 ^ 4% 




sesung¬ 

guhnya 


ya'lamun(a) '-"7' 
/cl (yang) untuk 

*■ J mengetahui kaumj 




ftqaumiy la ayaiil 

bagi kaum sungguh 

(merupakan) tanda-tanda 


knawqaMhtJ 
Allah dpwf *! 1 




























































































\'P&> Gill ijii 

■ - - 1 -ya bi-- - - - - 

iia 

kt 

W9~ ~~ 

ma'wflhlimnn ium'JLm ■ n5filrin/^\ ‘an 5\/3tin5 'hum wal lamina hihn 


ma'wahumun 
tempat mereka 


Uly ika 
mereka 
itu 


{7} 


|SI) 


?• 


gafilOn(a) 

mereka 

lafai 


‘an ayatina 
terhadap ayat- 
ayat Kami 


'hum 

mereka 


wal laiTna biha 

dan orang- dengan- 

orang yang nya 

w 


timanu lazina Innal 

beriman orang-orang sesung- 

yang guhnya 

!•!- 


Si # <<&& Ijte- Zt #n 


{ 8 } 


yaksibun(a) 

kerjakan 


kanu 

telah 

mereka 


bima naru 

disebabkan (adalah) 

apa yang neraka 


nr w*w mm - 

hi '**£?>* p-fO C^>*L4aJl 


min tajri 

dari mengalir 


bi Tmanihim 
dengan keimanan 
mereka 


1 rabbuhum 
Tuhan 


yahdThim 
memberi petunjuk 
kepada mereka 


salihati 

kebaikan 


wa ‘amilus 
dan mengerjakan 


M f 9 ES 

,s\.> r% i' • > > -2 

ciihhaniilcal fThsi * naSwahnm na'imffl ff iannatin nnhurn tahfihimul 


subhanakal fina 1 Da’wahum 

Maha suci di dalam doa mereka 
Engkau nya 


{9} 


nalmti) 

kenikmatan 


ff jannatin 
dalam surga 


anharu tahtihimul 

sungai-sungai bawah 

mereka 


r 

^ -kLXl c)l j>rlj (•“*-* ( 4^ 


IrJIfihl hamdu anil 

bagi Allah segala puji bahwa 


da'wahum wa akhiru salam(un) 

doa mereka danakhir salam 

sejahtera 


fTha wa tahiyyatuhum { a l)lahumma 

di dan penghormatan ya Allah 

dalamnya mereka 


- w - 

oik^l jJj ® ^T) CJj 


synrr.is lin nasisy yu'ajjilullahu Wa lau 

keburukan bagi manusia Allah menyegerakan dan kalau 


00 } 


'aianYin(a) rabbi! 

semesta alam Tuhan 


- --—--—— 

iufTriM fn nfl7arid * aialuhiim ilaihim faniiHiva hil khniri /'is’lti'iafnhum 


laima fa nazarul 

orang-orang maka akan 

yang Kami biarkan 


’ALJ 

massal Wa iza 
menimpa dan apabila 


* ajaluhum 
ajal mereka 


ilaihim 

kepada 

mereka 



ya'mahun(a) 
mereka bingung 


ISIS' fli E cJf j\ j 


ff tugyanihim 
dalam kesesatan 
mereka 


kasyafna 

Kami 

hilangkan 


fa lamma 
maka 
ketika 


qa'ima(n) 

berdiri 


aw 

atau 


qa’idan 

duduk 


li jambihi 
atau dalam keadaan 
berbaring 

f>] 


bil khairi 
dengan 
kebaikan 

rt 
is; 4 

liqa’ana 
pertemuan 
dengan Kami 


(is)ti‘jalahum 
(seperti) permintaan 
penyegeraan mereka 


la yarjuna 
tidak mengharapkan 


1S& *&\ h\^i\ 


da'ana 
berdoa 
kepada Kami 


durru 

bahaya 


irisanad 

manusia 


Cilj-iS Ami «* A J * j (1)1^ ^ 4 


zuyyina kazalika 

dijadikan demikian 

indah 


massah(u) 
menim 
pa nya 

T*r 


ila durrim yad'una lam 

agar (dihilang- berdoa kepada tidak 
kan ) bahaya _ Kami 


ka’ai 

seakan- 

akan 


marra 

dia 

kembaii 


t^urrahu ‘anhu 
bahaya- dari nya 
nya 


ojjji siii j 2$ i $e is 


quruna ahlaknal Wa laqad 

umat-umat Kami binasakan dan sungguh { 12 } 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kanu 

pernah 

mereka 


fjlt 6} <i*gk z&i >2 

kiini} wa ma bil bayyinati rusuluhum » wa ja’athum zaiamu lamma 

mereka dan dengan keterangan- rasul-rasul dan datang mereka berbuat ketika 


ma lil musrifina 

apa bagi orang-orang yang 
yang melampaui batas 

“w 


i ma bil bayyinati 

dan dengan keterangan- 
tidaklah keterangan nyata 


rasul-rasul 
mereka 


wa ja’athum 
dan datang 
kepada mereka 


zaiamu lamma 
mereka berbuat ketika 
Zalim 

w*vz 



mincj qabllkun} 
sebelum kalian 


Ea'alnUnm fti imma mi iiHnr»Tn{a} I naumal nai^ii lfa- 751 ilfa livu’rninu 


ja'alnAkum Summa ^ mujrimln(a) 1 qaumal najzi! kazalika 

Kami jadikan kemudian {13} yang berbuat (kepada) Kami memberi balasan demikianiah 

kalian dosa kaum 


k a if Pi li nariTiirrs * mim ha'Hihim fil at'Hi 


liyu’rninu 

hendak 

beriman 



li naqzura 
supaya Kami 
memperhatikan 


mim ba'dihim 
setelah mereka 


fil ar^i 
di bumi 


£ 

khpi^'ifq 

khalifah-khalifah 


I- stettw 

Mi.pF 



Midd itil£ mufifn«il 
mill TfltvlMli 
W^fibr mutt * ill 
(Aiim 

w*<iii r«(| 



10.YONUS 
(Nabi Yunus a.$) 


209 


I 


Pembalosan Terhadap Pengingkaran dan 
Penerimaan Wahyu 

7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
mengharapkan (tidak percaya akan) per¬ 
temuan dengan Kami, dan merasa puas 
dengan kehidupan dunia serta merasa ten- 
teram dengan (kehidupan) itu, dan orang- 
orang yang melalaikan ayat-ayat Kami, 

8. mereka itu tempatnya di neraka, karena 
apa yang telah mereka lakukan. 

9. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
iman dan mengerjakan kebajikan, niscaya 
diberi petunjuk oleh Tuhan karena ke- 
imanannya. Mereka di dalam surga yang 
penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya 
sungai-sungai. 

10. Doa mereka di dalamnya ialah, “Sub- 
hanakallahumma" (Mahasuci Engkau, ya 
Tuhan kami), dan salam penghormatan 
mereka ialah, * Salam " (salam sejahtera). 
Dan penutup doa mereka ialah, "Alham- 
dulillahi rabbi / 'a la min" (segala puji bagi 
Allah Tuhan seluruh alam). 

11. Dan kalau Allah menyegerakan kebu¬ 
rukan bagi manusia seperti permintaan 
mereka untuk menyegerakan kebaikan, 
pasti umur mereka diakhiri. Namun Kami 
biarkan orang-orang yang tidak meng¬ 
harapkan pertemuan dengan Kami, bi¬ 
ngung di dalam kesesatan mereka. 

12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, 
dia berdoa kepada Kami dalam keadaan 
berbaring, duduk atau berdiri, tetapi 
setelah Kami hilangkan bahaya itudarinya, 
dia kembaii (ke jalan yang sesat), seolah- 
olah dia tidak pernah berdoa kepada Ka¬ 
mi untuk (menghilangkan) bahaya yang 
telah menimpanya. Demikianiah dija¬ 
dikan terasa indah bagi orang-orang yang 
melampaui batas apa yang mereka ker¬ 
jakan. 

13. Dan sungguh, Kami telah membina- 
sakan umat-umat sebelum kamu, ketika 
mereka berbuat zalim, padahal para rasul 
mereka telah datang membawa keterang- 
an-keterangan (yang nyata), tetapi mere¬ 
ka sama sekali tidak mau beriman. Demi¬ 
kianiah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat dosa. 

14. Kemudian Kami jadikan kamu sebagai 
pengganti-pengganti (mereka) di bumi 
setelah mereka, untuk Kami lihat bagai- 
mana kamu berbuat. 





































































15. Dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami dengan jelas, orang-orang 
yang tidak mengharapkan pertemuan 
dengan kami berkata, "Datangkanlah 
kitab selain Al-Qur'an ini atau gantilah" 
Katakanlah (Muhammad), "Tidaklah pan- 
tas bagiku menggantinya atas kemauanku 
sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang 
diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar 
takut akan azab Hari yang Besar (Kiamat) 
jika mendurhakaiTuhanku" 

16. Katakanlah (Muhammad) "Jika Allah 
menghendaki, niscaya aku tidak mem- 
bacakannya kepadamu dan Allah tidak 
(pula) memberitahukannya kepadamu." 
Aku telah tinggal bersamamu beberapa 
lama sebelumnya (sebelum turun Al- 
Qur'an). Apakah kamu tidak mengerti? 

17. Maka siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang yang mengada-adakan kebo- 
hongan terhadap Allah atau mendustakan 
ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang 
yang berbuat dosa itu tidak akan berun- 
tung. 

18. Dan mereka menyembah selain Allah, 
sesuatu yang tidak dapat mendatangkan 
bencana kepada mereka dan tidak (pula) 
memberi manfaat, dan mereka berkata, 
"Mereka itu adalah pemberi syafaat kami 
di hadapan Allah" Katakanlah, "Apakah 
kamu akan memberitahu kepada Allah 
sesuatu yang tidak di ketahui-Nya apa 
yang di langit dan tidak (pula) yang di 
bumi?" 3S4 )Mahasuci Allah dan Mahatinggi 
Dia dari apa yang mereka persekutukan 
itu. 


Manusia Adalah Satu Umatyang Memeluk 
Agarna yang Satu 

19. Dan manusia dahulunya satu umat, 
kemudian mereka berseiisih. Kalau tidak 
karena suatu ketetapan yang telah ada 
dari Tuhanmu,^ pastilah telah diberi 
keputusan (di dunia) di antara mereka, 
tentang apa yang mereka perselisihkan 
itu. 


20. Dan mereka berkata, "Mengapa ti¬ 
dak diturunkan kepadanya (Muhammad) 
suatu bukti (mukjizat) dari Tuhannya?" 
Katakanlah, "Sungguh, segala yang gaib 
itu hanya milik Allah; sebab itu tunggu 
(sajalah) olehmu. Ketahuilah aku juga me- 
nunggu bersama kamu. 


384) Kalimat ini adalah ejekan terhadap orang yang 
menyembah berhala, yang menyangka bahwa 
berhala-berhala itu dapat memberi syafaat dhsisi 
Allah. 

385) Ketetapan Allah ialah bahwa perselisihan 
manusia di dunia itu akan diputuskan di akhirat. 


\& yarjuna 
tidak 

mengharapkan 


qalal 

berkata 


bayyin Sting 
yang nyata 


Qc\ I'ijr; 

-at/ofnno '-alnihim 4-. .4-1 x ■ 


ayatuna 

ayat-ayat 

Kami 


'alaihim 
atas mereka 
(musyrikin quraisy) 


tutla Wai*a 
dibacakan 

i 


it . mayakunu qul baddilh(u) au haza gairi bi qur’anin (i')ti 

bagi- tidaklah pantas kata- gantilah ia atau ini selain dengan suatu datang- nertprivni^ 

ku 


qul 

kata¬ 

kanlah 


bi qur’anin 
dengan suatu 
bacaan 




0 )ti Ir^aha- - 

datang- pertemuaa 

kanlah dengan fafrj 


mni ilayy(a) 

sungguh kepadaku 

aku 


yGfta ma jti§ attabi’u in nafsl 

di- apa kecuali aku tidak- diriku 

wahyukan yang mengikuti lah 


miq tilqS’i 
dari pihak 



an uhaddtLghQ 
untuk menggantlkun- 

nya 




yaumin 

hari 


‘a±3ba 

siksa 


rabbi 

Tuhanku 


> & S' S' 

‘a?aitu 

aku mendurhakai 




in 

jika 


akhiTu 

takut 




labiStu fa qad 

aku telah maka 

tinggal sungguh 


ii 

bihj * wa 13 adrakum 


dengannya dan Dia tidak beritahu- 
kan pada kalian 





IT 


VTT'f *'< 


•• I 


talautuhu 
aku membaca- 
kannya 

1WTV- 


ma I 

tidak AlUh 

mpnghendiM 


> 


a?!amu Fa man 
(yang) lebih maka 
zalim siapakah 


{16} 


afala ta'qilun{a) 
maka apakah kalian 
tidak berfikir 


ming qahlihfr; 
sebelumnya 





r i ==« 

fikurn 

berjamakanaii 


A ? .'s it v ? 


innahO bi'ayatih(ir ka££aba 

sesungguh- terhadap ayat- mendustakan 

nya ayat-Nya 


katiban 

kedustaan 


aiallahi 
atas Allah 


i » > tr 

miq duniliahi 
dari selain Allah 







- \y 
{17} 


(if)tara 

(yang) mengada dan anu^r , 
adakan orang 

«*»:, _ 

^ >7 


> 4 




mujrimun(a) 
orang-orang yang berdosa 


13 yuflksgl 
Tidak Berunfang 


'^ s' \ 


syufaSuna hS’uia’i wa yacjOiQna wa 13 yapfa'uhum ’ 13 yadurruhum mi 

pemberi syafaat mereka itu dan mereka dan tidak bisa memberi tidak bisa memberi apaUesenv 

1 ' manfaat pada mereka mudarat pada mereka bahanVyaMM 

tf 

Js a$\ JAJf 


berkata 




wa la 
dan 
tidak 


fis samawati 
di langit 


’ 13 ya’lamu 
tidak Dia 
ketahui 


> 

bima 
dengan 
apa yang 


atunabbi’Dnallaha 
apakah kalian me- 
ngabarkan kepada Allah 


>r 


kinan Wa ma 
ada dan 

tidaklah 


'$A d- 2 J s 


{18} 


yusyrikun(a) 
mereka sekutukan 


‘amm3 
dari apa 
yang 


wa ta’alS 
dan Maha tinggi 



’intfilliftffi 

di sisi Allah 




di burn! 



2* 


Vj!5 


t£ *A<\\ 

U a-L-y' 


wa lau 13 
dan kalaulah 
tidak 


fakhtalafu 
maka mereka 
berseiisih 


wahidataq 
yang satu 


ummataw 

umat 


il!3 

kecuali 


I 'j:' 

yakhralduniat 
mereka 
perselisihkan 


«• ^ 

f!h( 

di 

dalamnya 


£li 
*• ^ 

fT ma 
tentang 
apa yang 


bainahum 
di antara 
mereka 




C0& 

TSqudiya 
pasti telah 
diputuskan 




mir rabbi ka 
dariTuhanmu 


n3su 

manustf 


r 


sabaqel 

(yang) ^ 
b^rlaku 


Q\ ji Sjli # 


fa qul 
maka 

katakanlah 


mir rabbih(T) Syatum ‘alaihi 
dari Tuhannya suatu keterangan ke¬ 
padanya 

li 



uqzila 

diturunkan 

THT 


lau 13 
mengapa 
tidak 


Wa yaqOIOna 
dan mereka 
berkata 


{19} 


- 

Mmi 

-• Owrif^ah 


^ Si r 'i5^ A 

* ma’akum innT faqta?irQ iiitAni aallju . 

maka tunggu lah 
oleh kalian 


innT 

sungguh 

aku 


mm gap 11 i 
kepunyaan Allah (yang) 


Wr 


1“*' OBtqofnti 
UlQlIm 


M-stfd Stlaii TiiwrlttVi 
MotU 

taiirn 











































































T1 --- CT 

l> j>~Qj b], 

n makrun lahum iza 'massathum darra’a 

ter . (membuat) mereka tiba- menimpa bahaya 

h adaii tipu daya tiba mereka 


II u 

TT 

1*1 ' 

k Xl<4, 

■X» * 6JS-J o*uJl 

|X£XX 


mim ba'di rahmatam 

nasa 

azaqnan 

setelah rahmat 

manusia 

Kami 

rasakan 


dan 



u 23 ^ (2ij Si 'cfc >ii i 

tamkurun(a) ma yaktubuna rusuiana inna makra(n) asra'u (allahu) qulil ayatina 

kalian tipu apa yang menulis utusan- sesung- (dalam mem- lebih Allah kata- ayat-ayat 

dayakan utusan Kami g uhnya buat) tipu daya cepat kanlah Kami 


, *w. wc 

fil-fulk(i) kur)tum iza hate 

di dalam bahtera kalian apabila sehingga 


ill " ^ 






wal-bahr(i) fil barri yusayyirukum InzT Huwaf 

dan di di darat menjadikan kalian Yang Dia {21} 

laut dapat berjalan 

Ai 


w 

jy 


. y ^ * tx* tV K *?x ^ y 


a$lfuw 

badai 


rThun 

angin 


ja’atha biha wa farihu 

datang dengan- dan mereka 

kepadanya nya bergembira 

¥» v# nr 


tayyibatiw bi rlhiri ' bihim wa jaraina 

yang dengan (dengan) mem- dan melun- 

angin bawa mereka curlah (bahtera) 

,K« 


baik 


... v '. ' w w n u mw 7 „- vm — 

& j-# jy m & gP 1 

da’awul bihim uhiia 'annahum vvazannu makaniw minn Lri illi _. * W3 ia’ahl imill 


da'awul bihim 

mereka dengan 

berdoa mereka 

¥V 


uhlta 'annahum 
dikepung bahwasa- 
nya mereka 


wa zannG 
dan mereka 
mengira 


makaniw m j ng kulli 
penjuru dari 

segala 


mauju 

gelombang 


' wa ja’ahumul 
dan datang 
kepada mereka 


^ . ) 9 S'™', 9 \ ,*> V. 

minasy lanakunanna hazihi min anjaitana la’in dln(a) lahud mukhlisTna (allaha^ 

termasuk sungguh kami ini dari Engkau menye- sungguh agama kepada- dengan kepada 

menjadi lamatkan kami jika Nya ikhlas Allah 

•< . ..fl A '.-<r 1,1 

bi gairil fil ardi yabguna ' hum iza 1 : 3 riiahLim Fa lamma syakirin(a) 


di bumi 


aqjlhurrt 

melampaui mereka tiba-tiba Dia selamatkan maka 

batas mereka ketika 

MWWW 


syakirin(a) 
orang-orang 
yang bersyukur 


“ “ If t w«r n n „ w .m; 

g)ss X&& qi j,E\ #5 

hayafid mata'al \ ‘ala anfusikum 'baayukum innama nasu ya ayyuhan hannfh 




hayatid 

kehidupan 


kesenangan 


anfusikum 1 bagyukum 

atasdiri kalian pelampauan 

sendiri batas kalian 

~~ mw 


innama 

sungguh 

hanyalah 


nasu 

manusia 


ya ayyuhan 
wahai 


haqq(i) 

hak 


- 

= Ifin r Ifi inti im u:_ _ __ 1 w. il,r> mi ilnini 


^ i- 


CjJI 


ta'malun(a) 
{23} kerjakan 


VJ — 


kugtum bima fa’nunabbi’ukum ' marji’ukum ilaina 
kalian dengan maka Kami jelaskan tempat kalian kepada 
apa yang pada kalian kembali Kami 


bihT fakhtalafa minas sama’i 
dengan- maka bercampur dari langit 
nya 

^ ^ IV 1%. 


Gist ^ 


summa dun-ya 

kemu- dunia 

dian 


aqzalnahu 
Kami me¬ 
nu run kannya 


kam§’in 

seperti 


dun-ya 

dunia 


hayatid 

kehidupan 


& 

maSalul Innama 

perum- sungguh 

pamaan hanyalah 


VJ~VJr — ¥¥ , «* - 

ill fCS-sltj J,® ti j*ji\ oC 


ardu akhazatil 

bumi mengambil 


u 


,Zd hatta 

bila Sampa ' 


wal-an'am(u) nasu ya’kulun mim ma 

dan binatang manusia memakan dari apa 

yang 


ardi nabatul 
bumi tumbuh- 

tumbuhan 



: ¥• iw r mw - 

idiruna 1 annahum ahluha wa zanna waz zawanat zukhrufahA 


ahluha 

penghuninya 


wa zanna 
dan mengira 


waz zayyanat 
dan berhias 


zukhrufaha 

keindahannya 

"vm - 


frsgrta 1 lam ka al ha$Tdang 
pernah belum seakan- tanamanyang 
tumbuh akan sudahdisabit 


1^5 \j% jl ^ 4 J 1 

fa ja'alnSha naharaq au lailan amruna ataha 

maka Kami siang atau malam perintah datang 

menjadikan nya (azab) Kami kepada nya 


~ 0 ---1- 

j** i-"" ) J f« ^ id ^ x'j- ^ m 

OJt; ^ 


Wallahu 

dan Allah {24} 


yatafakkarun(a) 
(yang) berfikir 


li qaumiy 
bagi kaum 


ayflu 

ayat-ayat 


nufassilul 
Kami jelaskan 


kazalika 

demikianlah 


bil-ams(i) 

kemarin 


_ ,H > vm n -;—- , yj |. y 

|} jsGi Jl ^ P^bil Jl 1 ^ 

nci mustaqim(in) d may wa yahdT daris-salam(i) ila yad‘u 



kepada Dia (kepada) dan memberi 
kehendaki orangyang petunjuk 


Q,iIc|aUiK 


ira- 


rumah kepada menyeru 

keselamatan(surga) 

1a i: ’-nuTifj-Jl 

1 Ml-ih. TaWSbli 
JP/U*dd W*Jil> Mli T1 A 



io.yOnus n 211 S&* 

_( Nabi Yunus a.s) 1 |jr 

Perlakuan Allah yang Penuh Rahmat 

21. Dan apabila Kami memberikan suatu 
rahmat kepada manusia, setelah mereka 
ditimpa bencana, mereka segera melaku- 
kan segala tipu daya (menentang) ayat- 
ayat Kami. Katakanlah, "Allah lebih cepat 
pembalasannya (atas tipu daya itu)" Se- 
sungguhnya malaikat-malaikat Kami 
mencatat tipu dayamu. 

22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu 
dapat berjalan di daratan, (dan berlayar) 
di lautan. Sehingga ketika kamu berada 
di dalam kapal, dan meluncurlah (kapal) 
itu membawa mereka (orang-orang yang 
ada di dalamnya) dengan tiupan angin 
yang baik, dan mereka bergembira kare- 
nanya; tiba-tiba datanglah badai dan 
gelombang menimpanya dari segenap 
penjuru, dan mereka mengira teiah 
terkepung (bahaya), maka mereka berdoa 
dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. 
(Seraya berkata), "Sekiranya Engkau 
menyelamatkan kami dari (bahaya) ini, 
pasti kami termasuk orang-orang yang 
bersyukur" 

23. Tetapi ketika Allah menyelamatkan 
mereka, malah mereka berbuat kezaliman 
di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai 
manusia! Sesungguhnya kezalimanmu 
bahayanya akan menimpa dirimu sendiri; 
itu hanya kenikmatan hidup duniawi, 
selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, 
kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa 
yang teiah kamu kerjakan. 

24. Sesungguhnya perumpamaan kehi¬ 
dupan duniawi itu hanya seperti air (hu- 
jan) yang Kami turunkan dari langit, lalu 
tumbuhlah tanaman-tanaman bumi de¬ 
ngan subur (karena air itu), di antaranya 
ada yang dimakan manusia dan hewan 
ternak. Hingga apabila bumi itu teiah 
sempurna keindahan dan berhias,^ dan 
pemiliknya mengira bahwa mereka pasti 
menguasainya (memetik hasilnya), da¬ 
tanglah kepadanya azab Kami pada wak- 
tu malam atau siang, lalu Kami jadikan 
(tanaman)nya seperti tanaman yang su- 
dah disabit, seakan-akan belum pernah 
tumbuh kemarin. Demikianlah Kami men- 
jelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) 
kepada orang yang berpikir. 

Seruan Allah ke Darussalam dan Penolakan 
terhadapnya 

25. Dan Allah menyeru (manusia) ke Da¬ 
russalam (surga), dan memberikan petun¬ 
juk kepada orang yang Dia kehendaki 
kejalan yang lurus (Islam). 


386) Bumi yang indah dengan gunung-gunung, dan 
lembah-iembahnya teiah menghijau dengan tanam- 
tanamannya. 



























































Surah Ke -10 


Juz Ke -11 


4 


212 


io.yQnus 

IMabi Yunus a.s) 


26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, 
ada pa ha la yang terbaik (surga) dan 
tambahannya (kenikmatan melShat Allah). 
Dan wajah mereka tidak ditutupi debu 
hitam, dan tidak (pula) dalam kehinaan. 
Mereka itulah penghuni surga, mereka 
kekal di dalamnya. 

27. Adapun orang-orang yang berbuat 
kejahatan {akan mendapat) balasan keja- 
hatan yang setimpal, dan mereka diselu- 
bungl kehinaan. Tidak a da bagi mereka 
seorang pelindung pun dari (azab) Allah, 
seakarvakan wajah mereka ditutupi de- 
ngan kepingan-kepingan malam yang 
gelap gulita. Mereka ftulah penghuni 
nerafca, mereka kekal dl dalamnya. 

28. Dan (mgatlah) pada hari (ketika) itu 
Kami mengumpulkan mereka semuanya, 
kemudian Kami berkata kepada orang 
yang mempersekutukan (Allah)/Tetaplah 
di tempatmu, kamu dan para sekutumu" 
Lalu Kami pisahkan mereka, dan berka- 
talah sekutu-sekutu mereka,"Kamu sekali- 
kali tidak pernah menyembah kami, 

29. Maka cukuplah Allah menjadi saksi 
antara kami dengan kamu, sebab kami 
tidak tahu-menahu tentang penyembah- 
an kamu (kepada kami)" 

30. Di tempat itu (padang Mahsyar), se- 
tiap jiwa merasakan pembalasan dari 
apa yang telah dikerjakannya (dahulu) 
dan mereka dikembalikan kepada Allah, 
pelindung mereka yang sebenarnya, dan 
lenyaplah dari mereka apa (pelindung 
palsu) yang mereka ada-adakan. 

Bukti-bukti Kekuasaan Allah yang Memba- 
talkan Kepercayaan Orang Musyrik 

31. Katakanlah (Muhammad), "Siapakah 
yang memberi rezeki kepadamu dari 
langit dan bumi, atau siapakah yang kua- 
sa (menciptakan) pendengaran dan peng- 
lihatan, dan siapakah yang mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati, dan menge¬ 
luarkan yang mati dari yang hidup, dan 
siapakah yang mengatur segala urusan?" 
Maka mereka akan menjawab, "Allah" 
Maka katakanlah, "Mengapa kamu tidak 
bertakwa (kepada-Nya)?" 

32. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang 
sebenarnya; maka tidak ada seteiah kebe- 
naran itu melainkan kesesatan. Maka me¬ 
ngapa kamu berpaling (dari kebenaran)? 

33. Demikianlah telah tetap (hukuman) 
Tuhanmu terhadap orang-orang yang fa- 
sik, karena sesungguhnya mereka tidak 
beriman. 

387) Orang-orang yang menyembah berhala 
itu sebenarnya bukanlah menyembah berhala, 
melainkan menyembah hawa nafsu mereka sendiri, 
karena hawa nafsu merekalah yang menyuruh 
menyembah berhala. 


v jly. 


Y ^ Y 






I f/’^ I «>t | .“it 

J\~s> CpA, ’0 

qataruw ' wujuhahum wa la yarhaqu wa ziyidah(tunl husna ahsanul Lil laiina 

debu wnjah mereka dan tidak dan larnbahsn (pahala) terbaik berbuat bagi orang- 

hjram menutupl (diakhirai) baik orang yang 


ZrP'J 3 

Wal laiina 

I/O} 


cik 




dan tbagtl orang- 
arang.yang 


khilidunta) flha bum 
keM dldaMnv mereka 

nya 


H 

Cit 

nvnal lahum 
dari bagi 
mereka 


~*9~ 



iS^/j 

jannoti 

ashabul 

ula’ika 

wa lA 

surga 

(adalah) para 
pimohunl 

— “W r 

mereka 

itu 

dan Tidak 
kehinaan 


C iSs Ayr 

m A iill.hld ml ,h. jrrl hi miilih.1 fit I io-7o'll sawi’ati k.'jr.ihj — 


n>a illtahitur) ’wa taitiaqubum bl miSEthi sayyt'aiim jaza’u 
tidak' kehinaan dan menutupl dengan kejabeian balasan 

lah mereka serniiainya 


sayyi’ati kasaboa 

kejahatan rf.engefjakari 


*- —s— li --A’ln - 

iiifii a* vfctf ar M 


rnuzllmaln) 
lyarsg ) geiap 
gulita 


minal toiti 
dari 
msMm 


qjia'am 

(oieh) 

sebagian 


wujUhuhum 

wanah-wajab 

mereka 


ugsylal 

ditutupi 


ka annama 
seakan- 
akan 


min J a?im(in) (Mi) 

seorang Allah 

pelindung pun 


— --- — - n *ar — 

nah-syuTuhum Wn yauma khafiduntai Rita hum nar(i) ashabun 

Kami kumpulkart dan pada 177} kekal dl dalanv mereka neraka (adalah) para memfea 

mereka hari 


khdfidun(d) ITIta hum 
kekal dl da.Parn- mereka 

nya 


ashabun ulft*H|qy 

(adalah) para merafca 

penghuni tty 1 


t Zy ’£\ 3 M 

fa zayyalna wa syuraka'ukum agtum ' makanakum asyraku lil lazina 

maka Kami dan sekutu- kalian (inilah) menyekutu- kepada oran 

pisahkan sekutu kalian _ tempat ka I ian_ kan_ora ng yang _ _ __ 

'Ppy OjX-aU ULj), pi U fJ«J ytP. 

billahi fakafa ta'budun(a) iyyana \kurjtum ma ' syurakd'uhum wa gala bairmhiji^ 


^ i a ^ 

slbti m a itimraq 

kemu- ^?mua- | 

dian nya 


naqulu 

Kami 

berkata 


maka 

cukuplah 


ta'budun(a) iyyana \kurjtum ma ' syuraka uhurn 
kalian kepada kalian tidaklah sekutu-sekutu 

menyembah Kami mereka 

- ff* «v 


wa qala batnqhuiti 
dan sntarj 

berkata inerekiE 

w 


7^ iagafilln(a) ’ ‘an ‘ibadatikum kunna ing wa bainakum bainana syshttfMi 1 

{29} sungguh lalai dari penyembahan kami sungguh dan antara antara menjad* 

kalian _ kalian _ kami _ saksi 

jpjp 4 JEi) \ypJJ y&SA Is 'jt ipLb 

_i=i ...i u.4 aol'afat mu ki illi i naf«im tab in HunSlIHfl 


maulahumul 
Pelindung mereka 
yang sebenarnya 

XV 


ilallahi 

kepada 


wa ruddu 
dan mereka 
dikembalikan 


aslafat 

terdahulu 

dikerjakan 


mp 

apa 

yang 


kullu nafsim 
tiap-tiap 
diri 


lab lu Hunlitliui. 

merasakan ehsanalito, 


->ri -fit 

• yarzuqukum may Qul yaftarun(a) kanu ma ‘anhum wa dslla ^ 

memberi rezeki siapa kata- {30} ada-adakan dahulu apa dari _ dan^ ^ 

kepada kalian yang kanlah 

- ii 


kanu 
dahulu apa 
mereka yang 

If If 


’‘anhum 

dari 

mereka 


wa dalla 

dan yang 

lenyaplah sebenarnya_ 


l/>j 'paH\j ppA\ ikp ofjSflj 

yukhrijul wa may wal ab?ara sam'a yarnlikus am may wal ardi mina-. I 

n^nn^hiar- Han <:iana- dan penglihatan pendengaran menguasai atau siapa- dan bumi dari langit 


mengeluar- dan siapa 
kan kah yang 

- n 

j>y* {y>j 

amr(a) yudabbirul wa may 


may 
atau siapa¬ 
kah yang 


urusan 


mengatur dan siapa 
yang 


minal hayyi 
dari yang hidup 


mawita minal mawiti 


mayyita wa yukhrijul 

yang mati (-jgp mengeluarkan 


minal mayyiti 
dari yang mati 


i_.I/, .mu! Pq 79liknmi illahi i afalii fa GUi (ailShuj t J SiiVaGUlUtlfl 


haqq(u) rabbukumul 
yang Tuhan 

sebenarnya kalian 


Fa zalikumullahu 
maka itulah 
Allah 


{31} 


afala tattaqun(a) 
apakah kalian 
tidak bertakwa 


fa qul (allShu) fa siiyaquK>r'fl 
maka (Dialah) maka mereka akan 

katakanlah Allah berkata___ 


Ka±alika 

demikianlah 


y \jL* 

I hanni frl m0Z5 


{32} 


tusrafun(a) 
kalian dipaling kan 

19 W 


fa ann§ 
maka 

bagaimana 


glalalu 

kesesatan 


mad 

kecuali 


ba'dal haqqi 
seteiah 
kebenaran 


fa m§23 I 

maka tidak; 
suatu apap|| 


© (vr' cJf 

t/iJ _u__ fracanii mbhikn kalimsitiJ 


rabbi ka kalimatu frflWM 

Tuhan- hukuman 

L.erl^V 















































































d 9 f jisU 'j-C Cr* y^-i^j"-^^ < 3 * < 3 ® 

vabda’ui (Allahu) qulil yulduh(u) summa khalaa vabda ? uT mav min^uiirnba’jbiirti hal Old 


yabda’ul (Allahu) qulil 

memulai Allah kata- 
kanlah 

KTi 


yulduh(u) surnma khalqa 

ia mengem- kemu- pencip- 

balikannya dian taan 


yabda'u! may miq'fyurafcd’ikum ^ hal Oul 
(mampu) (ada) orang dari sekutu- apakah kata 

memulai yang sekutu kalian kanlah 


yahdT may min'syui'akalkLim 
member! (ada)orang dari sekutu- 
petunjuk yang sekutu salian 

S? 


a &-i ssf *m 


T. < — 


cr 


3 

* n ■ 


** 

<>, > 

*•> 

'f 

<3&-' 

Oul 

■ 

tu'fakun(a) 

fa anna 

yu'Tduhu 

surnma 

khalqa 

kata¬ 

{34} 

kalian 

maka ba¬ 

Dia mengem- 

kemu¬ 

pencip¬ 

kanlah 

dipalingkan 

gaimana 

balikannya 

dian 

taan 


ii 


w* 


MT 


ay ahaqqu 

untuk lebih 

berhak 


Hal haqqi yahdi a fa may 

kepada member! maka apakah 

kebenaran petunjuk orang yang 


iiJ-haqq(i) 

kepada 

kebenaran 


yahdT qulillahu 

memberi katakanlah 

petunjuk Allah 


® oi >J b iS-v. 3 Ji 3 ^-rV 

tahkumun(a) kaifa lakum fa ma yuhda ay i\ia' la yafiiddT am mal 

{35} kalian mengambil bagaimana kalian (ber- maka ia diberi jika kecuali tidak dapat mem- ataukah diikuti 
keputusan buatdemikian)mengapa petunjuk beri petunjuk orang yang 

innallaha syaia(n) minal haqqi la yugni zanna innaz zanna(n) iila aksaruhum yattabi’u Wa ma 
sesungguh- sedikit (untuk mencapai) (itu) tidak pra- sesung- (karena) kecuali kebanyakan mengikuti dan 



* **» l - 

<yl 


yuttaba 1 ; 


% m W « 


nya Allah 


pun 


kebenaran 


berguna sangka guhnya prasangka 


mereka 


tidaklah 


~! »w m ; “ ~ : m 

o'JpaJi IjJb od \aj JV Uj (CT 1 

minduniliahi ayyuftara qur'anu hazal kana Wa ma yaf'alGn(a) birrf^ ‘ilTmum 

dart selain Allah diciptakan/ Al-Qur'an ini mung- dan {36} mereka dengan Maha- 

dibuat ... 


mung- dan 
kin tidaklah 


yaf'alGn(a) 
mereka dengan Maha- 
kerjakan apa yang tahu 


v*P &S £>s 


la raiba 
tidak ada 
keraguan 

U 


kitabi 

Kitab 

(terdahulu) 


wa tafsilal 
dan menjelaskan 


baina yadaihi 
sebelumnya 


lazi 

yang 


tasdiqai 

membenarkan 


wa lakiri 
akan tetapi 


f>?< \i 'Ar*' 1 \ .C\ \\ - 

I Ojjyu (*•> OC-cLJl Al*a 


bl buratim. la'tii qul 

sebuah surah maka datang kata¬ 
kanlah kanlah 


v 3 

sadiqln(a) 
{38} orang-orang 
yang benar 


(if)tarah(u) yaqulunaf Am 

dia mengada- mereka atau 

ad a ka n nya me ng ata ka n ka h 

ir 


{37} 


'alamln(a) mirrabbil fihi 

seluruhalam dariTuhan didalam- 

nya 

w*» 


X L'lintll m inrt min im ^ _I I EL 


l kuqtum ing 

kalian jika 


& %) & i ^ X 


miq dunillahi 
dari selain 
Allah 

««[ 


(is)tata'tum manis wad‘u mislihT 

kalian sanggup siapa saja dan serulah seperti 

Al-Qur'an 


kazzabal kazalika ta'wliuh(u) ’ya^tThim wa lannnia bi ‘ilmihl yuhltu lam bima kazzabu Bal 
telah men- demikianlah penjelasan- datang ke- dan dengan mereka meliputi tidak dengan mereka men- bah- 
nya pad a mereka belum ilmunya (mengetahui) apa yang dustakan kan 


dustakan 


® 


zalimln(a) ‘aqibatuz kana 

{39} orang-orang akibat keadaan 

yang zalim 


kaifa 

bagaimana 


far)?ur 
maka per- 
hatikanlah 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 


lazTna 
orang-orang 
yang 


‘Zi, > ’t f ' , > 1* »■ ^ f ^ 


alamu wa rabbuka bih(i) 
lebih dan ke- 

mengetahui Tuhanmu padanya 


la yu minu 
tidak beriman 


&& ^ ^ d js 

* amalukum 'wa lakum ‘amaii li f?) nni Wa inn 


45 

1 'amalukum 'wa lakum 

amal kalian dan untuk 

kalian 


ma* wa minhum blhl yu’minu may Wa minhum 

orang dan diantara kepadanya beri- (ada) dan di antara 

yang mereka (Al-Qur'an) man orang yang mereka 

t- ■ 


‘amah 

amalku 


H B 


fa qul 
untukku maka 

katakanlah 


kazzabuka Wa ing 

mereka men- dan jika 


bil-mufsidTn(a) 

{40} terhadap orang-orang 
yang berbuat kerusakan 


s' 


"•1 r \ s 9> s*' s* $ 's'' y's 'is T> 

si (^ J ulj 0/-^ 

mim ma barT’Qna 
dari apa berlepas kalian 
yang diri 




may 

(ada) Wa minhum 
orang dan di antara { 41 } 
yang mereka 


ta'malun(a) mim ma barVum wa ana a‘malu 
kalian dari apa berlepas- dan aku 

kerjakan yang diri aku kerjakan 





KB~JSS2-- fO> 

Sym.ml Ml.nl 



dJdi 23^3 


ilaik(a) 

kepadamu 


MlUld (TiUTsfA*!) 

m»(fd Wdjlb 

F»fq 



JKk io^yOnus Utk 

(Nabi Yunus a>s) 213 y F 

34* Katakanlah, "Adakah di antara sekutumu 
yang dapat memulai penciptaan (makhluk), 
kemudian mengulanginya (menghidupkan- 
nya) kembali?" Katakanlah, "Allah memulai 
(penciptaan) makhluk, kemudian meng¬ 
ulanginya. Maka bagaimana kamu dipaling- 
kan (menyembah selain Allah)?" 

35. Katakanlah, "Apakah di antara sekutu¬ 
mu ada yang membimbing kepada ke¬ 
benaran?" Katakanlah, "Allah-lah yang 
membimbing kepada kebenaran "Maka ma- 
nakah yang lebih berhak diikuti,Tuhan yang 
membimbing kepada kebenaran itu, atau¬ 
kah orang yang tidak mampu membimbing 
bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa 
kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah 
kamu mengambil keputusan? 

36. Dan kebanyakan mereka hanya meng¬ 
ikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu 
tidak sedikit pun berguna untuk melawan 
kebenaran. Sungguh, Allah Maha Menge¬ 
tahui apa yang mereka kerjakan. 

Jaminan Allah Tentang Kemurnian Al-Qur'an 

37. Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibu- 
at-buat oleh selain Allah; tetapi (Al-Qur'an) 
membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya 
dan menjelaskan hukum-hukum yang telah 
ditetapkannya, 388 ) tidak ada keraguan di da- 
lamnya, (diturunkan) dariTuhan seluruh alam. 

38. Apakah pantas mereka mengatakan 
dia (Muhammad) yang telah membuat- 
buatnya? Katakanlah, "Buatlah sebuah surah 
yang semisal dengan surah (Ai-Qur'an), dan 
ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang 
mampu (membuatnya) selain Allah, jika 
kamu orang-orang yang benar." 

39. Bahkan (yang sebenarnya), mereka men- 
dustakan apa yang belum mereka ketahui 
dengan sempurna dan belum mereka per- 
oleh penjelasannya. Demikianlah halnya 
umat-umat yang ada sebelum mereka telah 
mendustakan (rasul). Maka, perhatikanlah 
bagaimana akibat orang yang zalim. 

40. Dan di antara mereka ada orang-orang 
yang beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan di 
antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak 
beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu 
iebih mengetahui tentang orang-orang 
yang berbuat kerusakan. 

41. Dan jika mereka (tetap) mendustakan- 
mu (Muhammad), maka katakanlah, "Bagiku 
pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu 
tidak bertanggung jawab terhadap apa yang 
aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung 
jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." 

42. Dan di antara mereka ada yang men- 
dengarkan engkau (Muhammad). 389 *Tetapi 
apakah engkau dapat menjadikan orang 
yang tuli itu mendengar, walaupun mereka 
tidak mengerti? 

388) Sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan 
secara terperinci hukum-hukum yang telah 
disebutkan dalam Al-Qur'an itu juga. 

389) Artinya mereka terlihat memperhatikan apa yang 
dibaca oleh Rasululah dan apa yang diajarkannya, 
padahal hati mereka tidak menerimanya. 







































































4 


214 


10.YONUS 
(Nabi Yunus a.s) 


43. Dan di antara mereka ada yang me- 
lihat kepada engkau. 390 > Tetapi apakah 
engkau dapat memberi petunjuk kepa¬ 
da orang yang buta, walaupun mereka 
tidak memperhatikan? 

44. Sesungguhnya Allah tidak menza- 
limi manusia sedikit pun, tetapi manusia 
itulah yang menzalimi dirinya sendiri. 

45. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah 
mengumpulkan mereka, (mereka merasa) 
seakan-akan tidak pernah berdiam (di 
dunia) kecuali sesaat saja pada siang hari, 
(pada waktu) mereka saling berkenalan. 
Sungguh, rugi orang yang mendustakan 
pertemuan mereka dengan Allah, dan 
mereka tidak mendapat petunjuk. 

46. Dan jika Kami perlihatkan kepadamu 
(Muhammad) sebagian dari (siksaan) 
yang Kami janjikan kepada mereka, (ten- 
tulah engkau akan melihatnya) atau 
(jika) Kami wafatkan engkau (sebelum 
itu), maka kepada Kami (jualah) mereka 
kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa 
yang mereka kerjakan. 

47. Dan setiap umat (mempunyai) rasul. 
Maka apabila rasul mereka telah datang, 
diberlakukanlah hukum bagi mereka 
dengan adil dan (sedikit pun) tidak di- 
zalimi. 

48. Dan mereka mengatakan, "Bilakah 
(datangnya) ancaman itu, jika kamu 
orang-orang yang benar?" 

49. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak 
kuasa menolak mudarat maupun menda- 
tangkan manfaat kepada diriku, kecuali 
apa yang Allah kehendaki." Bagi setiap 
umat mempunyai ajal (batas waktu). 
Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat 
meminta penundaan atau percepatan 
sesaat pun. 

50. Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, 
jika siksa-Nya datang kepadamu pada 
waktu malam atau siang hari, manakah 
yang diminta untuk disegerakan oleh 
orang-orang yang berdosa itu?" 

51. Kemudian apakah setelah azab itu 
terjadi, kamu baru mempercayainya? Apa¬ 
kah (baru) sekarang, padahal sebelumnya 
kamu selalu meminta agar disegerakan? 

52. Kemudian dikatakan kepada orang- 
orang yang zalim itu, "Rasakanlah olehmu 
siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi 
balasan, melainkan (sesuai) dengan apa 
yang telah kamu lakukan." 

53. Dan mereka menanyakan kepada¬ 
mu (Muhammad), "Benarkah (azab yang 
dijanjikan) itu?" Katakanlah, "Ya, demi 
Tuhanku, sesungguhnya (azab) itu pasti 
benar dan kamu sekali-kali tidak dapat 
menghindar." 


390) Artinya menyaksikan tanda-tanda kenabianmu, 
tetapi mereka tidak mengakuinya. 



wa lau ‘umya 

mereka walau- (kepada) orang 

pun yang buta 


iiaik(a) 
kepada kamu 




jS- 0 

■yanzuru may Wa minh„ m 

melihat (ada) dan diantara 

orang yang mereka 


'iti sii$i 3 

wii laklnnan aval aw nasa * la vazfimun Innallaha la viihsirnn/^ 


wa laklnrtan syai'aw 

akan tetapi sedikitpun 


nasa 

manusia 


~wm 


• la yazlimun 
tidak 

menganiaya 


Innallaha 

sesungguhnya 


{ 43 } 


la yub^irunta) 
tidak melihat 


iNi lam yalbd^O ka al ’yahsyuruhum Wa yauma yazlimun(a) I aqfusahum ngjg I 

kecuali mereka belum seakan- Dia kumpulkan dan pada { 44 } menganiaya kepada diri m.mus|i 

pernah tinggal akan mereka hari mereka sendiri 

^ r , ~ V? ‘ Mjj . 

<j03l |Vf4» 

la^Tn^ khaciral marl * hoinahiim ins Irilntin nah^iri 


faS <^\ a ’ > " v* 


bi UntlMpN 

pertemuan 
dengan Allah 


ka££abu lazTna khasiral qad bainahum yata'arafGna 

mendus- orang-orang telah rugi sungguh di antara mereka saling 
takan yang mereka mengenal 


minan nahari sa atnm 
dari siang sesaat 

hari 


atawaffayamahs aw ina'iduhum lazi ba'dal nuriyannaka Wa imma muhtadTn(a) kam,i wand 


natawaffayannaka aw l na'iduhum lazT ba'dal nuriyannaka 

kami wafat- atau Kami janjikan yang sebagian Kami perlihat- dan 

kan kamu pada mereka kan kepadamu jikalau 


muhtadin(a) k&nGi wa nd 
{ 45 } mendapat petunjuk mereka dan 
tidaklah 

»•* 


\A/a It Isi ilia waf'alrin/at ma ‘ala cv/ahirlnn a. . ^—..—^ n 11 su,, mnrii'iihiim .h,.-. 


Wa II kulli 
dan bagi 
tiap-tiap 


{ 46 } 


yafalun(a) ma ‘ala syahidun SummallShu marji'uhum f&ilsmft 

mereka apa atas menjadi kemudian tempat kembali kep 

kerjakan yang saksi Allah mereka 


tka kepada 
Kami 


wa hum bM qisti bainahum qu^iiya rasuluhum ja’a fa \2& rasul(un) ummsg 


il qisti 
dan dengan 

mereka adil 


diantara 

mereka 


qu<$ya 

maka 

diputuskan 


telah datang maka 
apabila 


rasul(un) ummaja 

(ada) se- umat 
orang rasul 


jkZ^S <L)J, I Xa 


sadiqin(a) 
orang-orang 
yang benar 


kuqtum 

kalian 


mg 

jika 


wa'du 

janji 


vS' 

mata Wa yaquluna 
bilakah dan mereka berkata { 47 } 


O j +UaSy 

la yuzlamunla] 
tidak dianiaya 


(l t „. ,, » ~ 

li kulli umrnatin sya'allah(u) ma ilia 

bagi tiap- Allah apa kecuali 

tiap umat kehendaki yang 

w>w 


I H 

LiiStj ■* 

wa la nafan da fr a w 
dan tidak dapat kemuda- 
memberi manfaat ratan 






JinafsT 

bagi 

diriku 


la amliku 
aku tidak 
memiliki 


& 

Qul 

katakan- { 48 } 

lah 


*■** H z ^ I a s . 

wa la yastaqdimun(a) sa'ataw fa la yasta’khiruna ajaluhum j§’a ajaltun) 

apabila aja! 


dan mereka tidak 
memajukan 


fa 13 yasta’khiruna 
maka mereka tidak 
menunda 


ajaluhum JS'a 

ajal mereka telah 

datang 


i-5 lie GC? f\6C %\% £& a $ 

minhul yasta'jilu ma2a naharam au bayatan ‘azSbuhu I atakum in ara-aitum Odl 


minhul yasta'jilu ma2a naharam au bayatan ‘azSbuhu I atakum in ara-aitum 

darinya ia akan minta apakah waktu atau pada waktu siksaan-Nya datang ke- jika apa pendapat kata- 
(siksa) disegerakan siang malam pada kalian kalian kanlah^ 

wnw. «* . «v«v 7 ^ wrr A 

tl J^j ii Clii '*j£\ 

bih! \kuqtum waqad ai ana bih(I) l amaqtum waqa’a iza m3 A^urnma mujrlmOftM 


dengan- kalian dan apakah dengannya kalian telah apabila kemudian { 50 } 
nya sungguh sekarang percaya terjadi apakah 

w„ 

c 


orang-orang yang 
berbuatdosa 


-E?. " 1 - 4 ^ !*>': r 

IolL dyajJ Sii 

1,1 _■J’fi nn 1:1 rtTlii Annittia . I 


khuld(i) 
yang kekal 


‘a2abal 

siksaan 


zu qu 
rasakanlah 
oleh kalian 


zalamu 

zalim 




I iazina 
kepada orang- 
orang yang 


qTIa Summa 
di- kemudian 
katakan apakah 


{ 51 } 


minta disegerakan 


Wa yastambi’unaka 
dan mereka menanyakan 
kepada kamu 


0T ' 
{ 52 } 


5 ^ 


taksibun(a) 

kerjakan 


£T % - 3 \ Ji 

fkuntum bima .IIS tuizSuna h f =h 

kalian dengan kecuali kalian akan a F iakfln 
diberi balasan 


bi ma 
dengan 
apa yang 

«* V# 


bimu'jizTn(a) 

{ 53 } orang-orang yang 

dapat menghindar 


> V>J (3^ <^j. JS y> 


aqtum wa ma iahaqq(un) 
>asti 


kalian dan 
tidaklah 


innahu wirabbT 
sungguh demi 
(siksa itu) Tuhanku 



hu(wa) HhaqiJilF | . | j 
dia 

(siksa) ben*r ^ 


Mrflil.J Ja'lf niLirifll-: ■ 

Mnilt] TfkWtl^N 

MflddWnjih 

'aJiirn 

■W-«W Nrii 
































































Ij % ixiSf 

wa asarrun bih(T) laftadat HI arqli ^ ma zalamat likulli nafsiq Wa lau anna 

dan mereka dengan- tentu dia tebus di bumi (mempunyai) apa yang bagi tiap-tiap din dan 

sembunyikan nya yang zalim 

— - 




Wa hum 
dan 
mereka 

*» 


"4.1131 \% |2 SSIj&I 


bil qisji 
dengan adil 


bainahum 
di antara 
mereka 


wa q u^iya 
dan diberi 
keputusan 


'azab(a) 

siksaan 


\ 


11 - 


ra’avvul lamma 
mereka tatkala 
melihat 


nadSmata 

penyesalan 


Si Y\ c A Si A s 

{54} 

¥i 


inna 0 is 
sesung- ingatlah 
guhnya 


wal-ard(i) 
dan bumi 


fis samawati 
di langit 



ma lillahi inna A la 
apa milik sesung- ingat- 

yang Allah guhnya lah 

- Il¬ 


ia yuzlamun(a) 
tidak dianiaya 


15 ua'bmrmW 'ak^arahnm wa lakinna 


la ya'lamun(a) 
tidak 

mengetahui 

¥1 


’ akSarahum 
kebanyakan 
mereka 

vr 


wa lakinna 
akan tetapi 


<JP~ Acj 

haqquw wa’dallahi 
benar janji Allah 


3 js&i ® 

mau‘i?atum * ja’atkum qad nasu Ya ayyuhan 

pelajaran telah datang sungguh manusia wahai {56} 

(Al-Qur f an) 


ja’atkum 
telah datang 
kepada kalian 

wz » 




lil-mu'minTn(a) 
bagi orang-orang 
yang beriman 


wa rahmatul 
dan rahmat 


wa hudaw 
dan petunjuk 


fi§ ?uduri 
di dalam dada 



bagi dan 

apa yang penyembuh 


mir rabbikum 
dariTuhan 
kalian 


Li* jo- _>* 4-U <0 


mim ma khairum 

dari apa lebih 

yang baik 


huwa 

dia 


»», m - u . : mm w 

_■ ’ lolftim -11 1 .1 , £ I 11 •« I m 


fal yafrahu wa bi zalika wa birahmaiihT bi fadlillahi Qul 

hendaklah mereka maka dengan dan dengan dengan karunia kata- 
bergembira demikian itu rahmat-Nya Allah 

- «■ W H - 


mir rizqiq 
dari rizki 


1 lakum aqzaEatl&bu 

kepada kalian Allah turunkan 


apa 

yang 


=r> 
<J& 

ara-aitum 
apakah kalian 
telah melihat 


{57} 

kanlah 

-w 


Qu! 

kata 

kanlah 


A ft $ 'its sj 

‘silall^hi am Halmm a^ina aliahn mil \t,in halalSfnl haramaw minhli faia’flltlim 


‘alallahi am 
terhadap Allah atau 


’ lakum 
bagi 



yajma'un(a) 
{581 mereka 

1 J kumpulkan 

TT 


allahu qu! 
apakah kata- 
Allah kanlah 


/ ♦ ^ 4 * »* . 'V' 


wa halala(n) haramaw minhu faja'altum 

dan halal haram sebagian lalu kalian 

darinya (rizki) jadikan 

**- 


ka£ibs 

kebohongan 


‘alallahil 

terhadap 

Allah 


yaftaruna 

mengada- 

adakan 


p> ir 


lazTma 
orang-orang 
yang 


zannul Wa ma 
dugaan dan 
apakah 


o 

* 6^ f 

w 

{59} 


taftarun(a) 
kalian mengada- 
ada 


“—"- 11^ - WB - n - 

usiaj. a^-i ' 31 $ 

’aksarahum vva ISkinna ‘alan nasi ^ lazu fadlin innallaha qiyamah(ti) yaumal 

kebanyakan akan atas manusia benar-benar sesungguhnya kiamat (pada) 

mereka _ tetapi _ pemilik karunia _ Allah_ hari 

. V Jt >* \'<t 


ming qur’aniw minhu tatlu wa ma 

dari Al-Quran sebagian kamu dan 

(ayat) membaca tidaklah 


fi sya’niw 
dalam suatu 
keadaan 

ir 


takunu Wa ma 
kamu dan 

tidaklah 


{60} 


OJL 

la yasykurun(a) 
tidak bersyukur 


il ^ U=* Sil 


tuffduna i^: syuhudan 

kalian melakukan ketika menjadi 

saksi 


alaikum 
atas kalian 


kunna 

Kami 


Hid min ‘amalin 

kecuali suatu pekerjaan 


wa la ta’maluna 
dan kalian tidak 
mengerjakan 


“-—— »w-U u ~ 

\ft ■ *KtK WCtT* 1 * "'uixx 


wa Id 

dan tidak 


til artfi 
di bumi 

Tl 


iarratiq 

zarrah 


mim misqali 
dari seberat 


‘ar rabbi ka 
dari Tuhanmu 


ya’zubu 

luput 


IT- .M , > ' ~Z -, W - W VJ W 

^ ^ "A > 4 % .ll£JU 



1O.Y0NUS 
(Nabi Yunus a.s) 


215 


Penyesalan Manusia di Akhirat kelak 


54. Dan kalau setiap orang yang zalim itu 
(mempunyai) segala yang ada di bumi, 
tentu dia menebus dirinya dengan itu, 
dan mereka menyembunyikan 391 > penye- 
salannya ketika mereka telah menyak- 
sikan azab itu. Kemudian di antara mereka 
diberi keputusan dengan adil, dan mereka 
tidak dizalimi. 


55. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah- 
lah apa yang ada di langit dan di bumi. 
Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. 

56. Dialah yang menghidupkan dan me- 
matikan, dan hanya kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan. 


57. Wahai manusia! Sungguh, pelajaran 
(Al-Qur f an) telah datang kepadamu dari 
Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit da¬ 
lam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi 
orang yang beriman. 

58. Katakanlah (Muhammad), "Dengan 
karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya 
dengan itu mereka bergembira. Itu lebih 
baik daripada apa yang mereka kum¬ 
pulkan" 

59. Katakanlah (Muhammad), "Terang- 
kanlah kepadaku tentang rezeki yang 
diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu 
jadikan sebagiannya haram dan sebagian- 
nya halal." Katakanlah, "Apakah Allah telah 
memberikan izin kepadamu (tentang ini), 
ataukah kamu mengada-ada atas nama 
Allah?" 

60. Dan apakah dugaan orang-orang yang 
mengada-adakan kebohongan terhadap 
Allah pada hari Kiamat? Sesungguhnya 
Allah benar-benar mempunyai karunia 
(yang dilimpahkan) kepada manusia, te¬ 
tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. 

Segala Perbuatan Manusia tidak Lepas dari 
Pengawasan Allah 

61. Dan tidakkah engkau (Muhammad) 
berada dalam suatu urusan, dan tidak 
membaca suatu ayat Al-Qur'an, serta tidak 
pula kamu melakukan suatu pekerjaan, 
melainkan Kami menjadi saksi atasmu 
ketika kamu melakukannya. Tidak lengah 
sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu 
biar pun sebesar zarrah , baik di bumi 
ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang 
lebih kecil dan yang lebih besar daripada 
itu, melainkan semua tercatat dalam Kitab 
yang nyata (Lauh Mahfuz). 


391) Sebagian mufasir ada yang mengartikan asarru 
dengan "menampakkan". 






































































4 


216 


10. YUNUS 
(Nafai Yiinus a.s) 


Wali-wali Allah dan Berita Gembira Bagi 
Mereka 

62. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada 
rasa takut pada mereka dan mereka tidak 
bersedih hati. 

63. (Yaitu) orang-orang yang beriman 
dan senantiasa bertakwa. 

64. Bagi mereka berita gembira di dalam 
kehidupan dt dunia dan di akhirat Tidak 
ada perubahan bag) janji-janji Allah De- 
mikian itulah kemenangan yang agung. 

65. Dan janganlah engkau (Muhammad) 
sedih oleh perkataan mereka, Sungguh, 
seluaih kekuasaan itu rrriSik Allah, Dia 
Mali a Mendengar, Maha Mengetahui. 

66. ingatlah, miltk Allah meliputi siapa 
yang ada di langit dan siapa yang ada dt 
burnt, Dan orang-orang yang menyeru 
sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah 
mengikuti (suatu keyakinan). Mereka ha- 
nya mengikuti persangkaan belaka, dan 
mereka hanyalah menduga-duga. 

67. Dialah yang menjadikan malam ba- 
gimu agar kamu beristirahat padanya, 
dan menjadikan siang terang benderang. 
Sungguh, yang demikian itu terdapat tan- 
da-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang- 
orang yang mendengar. 

68. Mereka (orang-orang Yahudi dan Nas- 
rani) berkata, "Allah mempunyai anak.' 
Mahasuci Dia, Dialah Yang Mahakaya; mi- 
lik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai 
alasan yang kuat tentang ini. Pantaskah 
kamu mengatakan apa yang tidak kamu 
ketahui tentang Allah? 

69. Katakanlah, "Sesungguhnya orang- 
orang yang mengada-adakan kebohong- 
an terhadap Allah tidakakan beruntung." 

70. (Bagi mereka) kesenangan (sesaat) 
ketika di dunia, selanjutnya kepada Kami 
lah mereka kembali, kemudian Kami rasa 
kan kepada mereka azabyang berat, kare- 
na kekafiran mereka. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Daiii'daiil keiompok utama yang tid3k menyetu)ut 
tafsir bir-ra'yt yang bersumber dab otsar sahabat 
■dan tabf in adaiab sebagai berikyt. 

P&rtama, atSQf yang, bersumber dsn Abu Bakar r.a, 
ketika dia berkata, "Belahan burnt bagtan raana 
yang sudi aku diami dan langit maha yang $udi 
menaungiku, jika aku berkata tentang maksud Al- 
Qur'an dengan ptfidapatku (akaiku) dan dengan apa 
vang bdak aku ketahui (tanpa ifmu)." 

Kedua, atsw yang bersumber dart Ibnu Abbas r a 
ketffca dia berkata, "Pedoman umat Jstam hanya 
Kitab Allah dan hadits Rasutuftah. Barang siapa 
menggunakan pendapatnya setam kedua pedoman 
itu maka aku bdak tabu apakah tmdakannya itu 
termasuk amal kebajikannya atau justru termasuk 
amal buruknya." .. 



r*® 


bersedih hari 


wa la num 
dan mereka tidak 


alaihim 
atas mereka 


buayril Lahumul {53} 

katw bag i mereka 

c M mbira 







1 y+A i 


Inna 

sesungguhnya 


amanu 

beriman 






i i kail mat HUthbi 
bagi kaiimabkalimat 
Ailah 


la tabdtla 
tidak ada 
perubahan_ 


wa fil-akhirahtti) 
dan di akhirat 


\3j&\ 

dun-yd 

dunia 


til tieyetkj 

dl d ci Iflrp 

keMidupaa 


q&uluhum 

perkataafi 

mereka 


Wa fa yahzurmka 
dan janganl.ih 
menyedihkari kamu 


5j2t £ 

{64} 


'a?Tm(u) 
yang besar 


fauzul 

keuntungan 


huwal 

dia 

adalah 


mte 

' itu ‘ 


i *5- '*w & * i c'i it 

A O' l•>-» 

K JZg- iM# {65} ,a Sa U) .Zaha' ZT semua'nya S' 

Allah guhnya 


'alrm(u) 

Maha 

Mengetahui 


samT'ul 

Maha 

Mendengar 


lillahi 

milik 

Allah 


^ .... r-i rva-m fis samawati man 


wa man 

dan mahlukyang 



fis samawati 
di langit 


syuraka'(a) 

(kepada) 

sekutu-sekutu 


i . »> * 

4M 


man 
imaMukryang 

fj 



p jii iji' 

lakumul ja‘a!a la±T 

bagi menjadikan Yang 

kalian 






yakhru$Gn(a) 

menduga-duga 


\ 'll P a PUn 


„ FW . hum wa in 
kecuali mereka dan persangkaan 
tidaklah 


mub 5 ira(n) 
(yang) terang 
benderang 


\y£=uA 


wan nahara 
dan siang 


fThi 
di dalamnya 


litaskunQ 
agar kalian istirahat 


4 li 


wtiiadun 

anak 


(it)takhazallahu 
Allah menjadikan 


'3 IpU 1 


Qalut 

mereka berkata 


{67} 


yasma'un(a) 
(yang) mendengar 


$ 




h! ar !*M 
di burnt 


wa ma 
dan apa 
yang 


fis samawati 
di langit 


ma lahu 
segala milik- 
yang Nya 

W 




< <JX %1 'Ik b-ttioi & 

. . * .-.i- u: ^ mm .’ill i - l nmi * ‘inrinifi im 


‘alallahi 

terhadap 

Allah 


a taqGluna 
apakah kalian 
mengatakan 


bi haza 
dalam 
halini 


mjf| ■JrUlfzUnn 
suatu keterangan pun 


‘iridakum 
di sisi kalian 


in 

tidaklah 




koZiba 

ketiohor>gan 


‘alallahil 
terhadap Allah 


yaftaruna 
mengada-adakan 



IS 

>s * , “ ^ 

»> 

J5 

w 

lazTna 

innal 

Qul 

{68} 

orang-orang 

sesung¬ 

kata¬ 

yang 

guhnya 

kanlah 



■pm 

Id talrinnGrgi) 1 1 
tidak kalian 
ketahui 


Jmfna \ marii'uhum Haina summa fid dun-ya Mata’un la yuflihun(a) 

emu. tempat kembali kepada kemu- di dunia kesenangan {69} me beruntuSq ka 

Hi^n mereka Kami dian _— — — 


ctfSt Ui Z&J 


■. , • niinui 
irami timnakan 










































































































Surah Ke-10 



(a ejmfQ 

maka kumpul- 
kanlah 

VM (•> «• «v II 

■a Si ** 

” <uqK*U- summaq gummataq 
lakukanlah kemudian dirahasiakan 


fi i ^ r^' 

‘alaikum ’amrukum lavakun summa amrakum 


‘alaikum 

atas 

kalian 


'amrukum 

keputusan 

kalian 


W‘l II 


la yakun 
janganlah 
menjadi 


summa 

kemu¬ 

dian 


' wa syuraK 
dan sekutu- 
sekutu kalian 


keputusan 

kalian 


{71} 


In 

tidak- 

lah 


min ajr(in) 
dari upah 


sa-aitukum 
aku meminta 
kepada kalian 


fa ma 
maka 
tidak 


tawallaitum 

kalian 

berpaling 


Fa in 
maka 
jika 


wa latun?irun(i) rfayya 

dan janganlah kalian kepada- 

beri tangguh kepadaku ku 






{72} 

ul 


minal-muslimtn{a) 
termasuk orang-orang 
yang berserah diri 



^ 9 ^t* 

vva umirtu 
dan aku 
diperintahkan 


Nf > ^ . *, 


‘alallahi 
atas Allah 


ilia ajnya 

kecuali upahku 


khahfah-khalifah 


»> > \** ^ * 


wa ja'alnahum 
dan Kami jadikan 
mereka 


fi! fulki 

dalam bahtera 


Ajla 

ma'ahu 

bersamanya 


u 


wa mam 
dan orang 
yang 


fa najjainahu 
lalu Kami 
selamatkan dia 


Fa kazzabuhu 
maka mereka 
mendustakannya 

nr*i 


a*?' $T aji 

munzann(a) ‘aqibatul kana kaifa faqzur bi ayatina kazzabu la^Tna wa agraqnal 

orang-orang yang kesudahan keadaan bagaimana maka ayat-ayat mendustakan oranq-orana dan Kami 

perhatikanlah 


munzarfn(a) 

orang-orang yang 
diberi peringatan 

— 15 * 


bi ayatina 
ayat-ayat 
Kami 


lamina wa agraqnal 
orang-orang dan Kami 
yang tenggelamkan 


~RT" r 77^". *>, JIT,-" ”i o 

il bayyinati ( faja’uhum ilaqaumihim rusulan mim ba'dihi ba'asna Summa 

dengan keterangan- maka mereka kepada kaum mereka rasul-rasul setelahnya Kami kemudian i'3t 

keterangan datang pada mereka (Nabi Nuh) utus 


maka mereka kepada kaum mereka 
datang pada mereka 

ri «v 


’M d n G3T uj a 

ala qulubil '*-rr b . kazaiika mJruj qabilul bihi kazzabu bi ma liyu'minu kanu fa ma 


Kami kunci mati 


sebelumnya dengan- telah mereka dengan beriman 
nya dustakan apayang 


ma 

maka 

tidak 


di <S^ & bi*4 

■ila wa haruna musa mim ba'dihim ba'asna 

kepada dan Harun Musa setelah mereka Kami 


* VO 4 
{75} 




mim ba'dihim 
setelah mereka 
(rasul-rasul) 


ba'asna 

Kami 

utus 


v« 

A 

Summa 

kemu¬ 

dian 


v&- 

{74} 


* 9 ' »> ?! 

mu'tadln(a) 
orang-orang yang 
melampaui batas 


6? $6 E&U.S a'-kj 


mujrimln(a) 
yang berbuat 
dosa 


qaumam 

(adaiah) 

kaum 


wa kanu 
dan 
mereka 

«• 


fastakbaru 
maka mereka 
menyombongkan diri 

v# 


bi ayatina 
dengan ayat- 
ayat Kami 


wa mala’ihT 
dan pemuka- 
pemukanya 


fir'auna 

Fir'aun 


r-jci mubln(un) 

l/Oj yang 

nyata 


, il ~ v* war ww vr — w _ 

oyd ^>e*J \jkj> oi uiS Hii 

ubln(un) la sihrum haza inna qalu min ‘indina haqqu \ ia’ahumul Fa lamme 


benar-benar 
sihir 


sesung- 

guhnya 


qalu 

mereka- 

berkata 


iqdina 
dari sisi Kami 


haqqu 

kebenaran 



"W 


• ja’ahumul 
datang kepada 
mereka 


j lamma 

maka 

ketika 


$ fi '4P 3s 


wa la yuflihus 
dan tidak 
beruntung 


lamma 

ketika 




w 


- 

§b3’ana ‘alaihi wajadna ‘amma 

nenek moyang atasnya kami dari apa 

kami dapati yang 


lil bacjqi 
terhadap 
kebenaran 


i// Vi 1**0 < 

blibl 




a taquluna 
apakah kalian 
mengatakan 


musa 

Musa 


Gala 

berkata 


li taifitana 
untuk memaling- 
kan kami 


a ji’tana 
apakah kamu 
datang pada kami 


sahirun(a) 
ahli-ahli sihir 




bimu'minln(a) 





10.YONUS 
(Nabi Yunus a.s) 


217 


> 


Kisah Nuh a.s. Musa a t $. dan Yunus a.s. untuk 
Jadi Tamsil Ibarat Bagi Manusia 

71. Dan bacakanlah kepada mereka berita 
pentrng (tentang) Nuh ketika (dia) berkata 
kepada kaum nya, "Wahai kaumku! Jika 
kamu me rasa beta* dengan keberadaanku 
(ber&amamu) dan peringatanku berupa 
ayat-ayat Allah, maka kepada Alfah aku 
bertawakal. Karena itu t bulatkanlah kepu- 
tusanmu dan kumpuikanlah sekutu-seku- 
tumu (untuk membinasakankuk dan ke- 
putusanmu itu janganlah dirahasiakan. 
Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan 
janganlah kamu tunda lagi. 

72. Maka jika kamu berpaling (dari peringat- 
anku), aku tidak meminta imbalan sedikit 
pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah 
dari Allah, dan aku diperintah agar aku ter¬ 
masuk golongan orang-orang Muslim (ber¬ 
serah diri)" 

73. Kemudian mereka mendustakannya 
(Nuh), lalu Kami selamatkan dia dan orang 
yang bersamanya di dalam kapal, dan 
Kami jadikan mereka itu khalifah, dan Kami 
tenggelamkan orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagai¬ 
mana kesudahan orang-orang yang diberi 
peringatan itu. 

74. Kemudian setelahnya (Nuh), Kami utus 
beberapa rasul kepada kaum mereka (ma- 
sing-masing), maka rasul-rasul itu datang 
kepada mereka dengan membawa kete¬ 
rangan yang jelas, tetapi mereka tidak 
mau beriman karena mereka dahulu telah 
(biasa) mendustakannya. Demikianlah Kami 
mengunci hati orang-orang yang melam¬ 
paui batas. 

75. Kemudian setelah mereka, Kami utus 
Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para 
pemuka kaumnya, dengan membawa tan- 
da-tanda (kekuasaan) Kami. Ternyata me¬ 
reka menyombongkan diri, dan mereka 
adaiah orang-orang yang berdosa. 

76. Maka ketika kebenaran dari sisi Kami 
telah datang kepada mereka, mereka ber¬ 
kata, "Ini benar-benar sihir yang nyata" 

77. Musa berkata, "Pantaskah kamu me¬ 
ngatakan terhadap kebenaran ketika ia 
datang kepadamu, "sihirkah ini?" Padahal 
para penyihir itu tidaklah mendapat keme- 
nangan. 

78. Mereka berkata, "Apakah engkau datang 
kepada kami untuk memalingkan kami dari 
apa (kepercayaan) yang kami dapati nenek 
moyang kami mengerjakannya (menyembah 
berhala), dan agar kamu berdua mempunyai 
kekuasaan di bumi (negeri Mesir)? Kami 
tidak akan mempercayai kamu berdua" 



























































4 


218 


io. yu ms 

tNabi Yunus a.s) 


79. Dan Fir'aun berkata (kepada pemuka 
kaumnya), "Datangkanlah kepadaku se- 
mua penyihiryang ulung!" 

80. Maka ketika para penyihir itu datang, 
Musa berkata kepada mereka, "Lempar- 
kanlah apa yang hendak kamu lempar¬ 
kan!" 

81. Setelah mereka melemparkan, Musa 
berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itu- 
lah sihir, sesungguhnya Allah akan me- 
nampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, 
Allah tidak akan membiarkan terus keber- 
langsungan pekerjaan orang yang ber- 
buat kerusakan. 

82. Dan Allah akan mengokohkan yang 
benar dengan ketetapan-Nya, walaupun 
orang-orang yang berbuat dosa tidak 
menyukainya. 

83. Maka tidak ada yang beriman kepada 
Musa, selain keturunan dari kaumnya 
dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan 
para pemuka (kaum)nya akan menyiksa 
mereka. Dan Sungguh, Fir'aun itu benar- 
benar telah berbuat sewenang-wenang 
di bumi, dan benar-benar termasuk orang 
yang melampaui batas. 

84. Dan Musa berkata, "Wahai kaumku! 
Apabila kamu beriman kepada Allah, ma¬ 
ka bertawakallah kepada-Nya, jika kamu 
benar-benar orang Muslim (berserah diri)." 

85. Lalu mereka berkata, "Kepada Allah- 
lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) 
fitnah bagi kaum yang zalim, 

86. dan selamatkanlah kami dengan rah- 
mat-Mu dari orang-orang kafir." 

87. Dan Kami wahyukan kepada Musa 
dan saudaranya, "Ambillah beberapa ru- 
mah di Mesir untuk (tempat tinggal) ka- 
ummu dan jadikanlah rumah-rumahmu 
itu tempat ibadah dan laksanakanlah 
salat serta gembirakanlah orang-orang 
Mukmin" 

88. Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, 
Engkau telah memberikan kepada Fir'aun 
dan para pemuka kaumnya perhiasan 
dan harta kekayaan dalam kehidupan 
dunia. Ya Tuhan kami, (akibatnya) mereka 
menyesatkan (manusia) dari jalan-Mu. Ya 
Tuhan, binasakanlah harta mereka, dan 
kuncilah hati mereka, sehingga mereka 
tidak beriman sampai mereka melihat 
azabyang pedih" 



« '.u. u» VS* 

{79} 


iff* 

datang 


36 SIS 


Fa lammS 
maka 
tatkala 

K« 


3Sj 

_L-ulfi oahrpti-i /n'Wim fir'auiiu’ Wfl 


& 

'alTm(in) 

yang 

pandai 


bi kulli satitrin 
semua ahli sihir 


u 


qilla ajqsij Fa lamma 
berkata mereka maka 

melemparkan tatkala 



(u')tum 
datangkan 
kepadaku 

■“ mw 


Fir'aun 


s p & & 36 




Dan 

berkata 


mulqun(a) 

hendak 

lemparkan 


ar]tum 

kalian 


ma 3lqii 

apa yang lemparkan 


musa 

Musa 


_ melem parKdH _ ^ .--- mw 

.h/rn innnllAha sihr(u) UibNs 


kepada beStf 
mereka 


i& yn^lihu 
tidak menjadikan 
berhasil 


innallaha 
sesungguhnya 
Allah 


sayub$iluh(u) 
akan mem- 
batalkannya 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


sipr(u) 

(adalah) 

sihir 


Uibte 

dengan- 

nya 


ji’tum 

kalian 

datang 


\' i 

mosit I 
apayang Mina 



walau bikalimatihl haqqa Wa yuh>iqqulahul , ft1 , mufsidsn(a) y^ii 

walau- Hp>nnan vana dan Allah {81} orang-orang yang pekerjaan 

pun 


bikatimatihl 

dengan 

kalimat-Nya 


haqqa 

yang 

benar 


Wa yuhiqqulahul 
dan Allah 
membenarkan 

w 


mufsidin{a) 

orang-orang yang pekerjaan 

berbuat kerusakan 


njoi- ^41 *1 i s“S^- o 4 ’ “* 

, ■ _1i mfica flmAllfl Fa 1713 


(dalam 

keadaan) 


ming qaumihT 
dari kaumnya 


zurriyyatum ilia 
keturunan kecuali 


li musa 
kepada Musa 


arnana 

beriman 


Fa ma 
maka 
tidaklah 


182) 


l ,7*S^ 


rmijrimurtia) 1 - . 

oj ijng-ofanr ' 
bnrbust c 


olj > 

alin fir'auna walnna ayyaftinahum wamala'ihlm mltifirauna 

noouh orang Fir'aun dansesung- akan menyiksa dan pemuka-pemuka danFiraun 

guhnya 






la'aliq 
sungguh orang 
yang tinggi 

w 


ay yafiinahum 
akan menyiksa 
mereka 


wa maialhim 
dan pemuka-pemuka 
mereka 


min fir'auna khauftm 

dari Fir'aun taku* 


yang tinggi _ _ y ui 11 - - - - --— 

oi 

'Mr % wahf S W da q n la {83} dfnSSSS- Ml 

kaumku berkata yang melampaui batas guhnya dia _ 

.- --- MV- 


kaumku berkata yang meiampauiudids gunnyd um 

_ ___ _ — MW ' \ m 

-S b\ 'p 

-alallShi Fa qalu royll muslimln(a) Ikantum ing tawakkalu fa'alaihi billaht amarjtall 

kepada maka mereka orang-orang yang kalian jika kalian maka_ k ®P^ a be 

Allah berkata 


orang-orang yang 
berserah diri 


kalian 

bertawakal 


maka 
kepada-Nya 


amaneuro 
kepada beriman 
Allah 


Allan _ oerKdia _ ___ — -- ^^- 

^ {Uaaumiz fitnatal IS tel'alna rabbna tawakkalfil 


Wa najjina 
dan selamat' 
kan kami 


(85) 


^alimTn(a) 
yang Zalim 


il qaumi? 
bagi kaum 


fitnatal 

sasaran 

(fitnah) 


ia ta) aina 
janganlah Engkau 
jadikan kami 


rabbna tawakkalu 

YaTuhan Kami 

kami bertawakal 




"MW 


wa akhThi 
dan saudara¬ 
nya (Harun as) 


ila musa 
kepada Musa 


Wa auhaina 
dan Kami 
wahyukan 


9 - 



{ 86 } 

w 



.tafmn(a) 
yang kafir 


mSnal gaums I 
dan ka u m 


bi 

dengan 

rahmat-Mu 


buyutakum 
rumah-rumah kalian 


w*W 19 . 


Si 


waj'alu 
dan jadikanlah 


buyGtaw 

beberapa 

rumah 


bi mi?ra 
di Mesir 


li qaumikumG 
bagi kaum 
kalian berdua 


tabawwa-a M J 

kamu berdua henda> 
membuat nya 





LSJ 

Wa qala 
dan berkata 


w 

{87} 


fl- 


mu'minln(a) 
(kepada) orang-orang 
yang beriman 


j&J 

wa'Dasysyiril 
dan berilah 
kabar gembira 


'SjbSli piij 

salah(ta) 

shalat dan dmJcahlkitJ 

um amwflhn 7Tnfltaw wa mala’ahu fir'auna AWte mnaka 


fd hayatid 
dalam 
kehidupan 


wa amwaiar, 
dan harta 
kekayaan 


zinataw 

perhiasan 


wa mala’ahu 
dan pemuka- 
pemukanya 


fir'auna 

(kepada) 

Fir'aun 


Auuta 
telah 

memberikan 


mnaka rqbWIjM 

sesungguhnya Ya 1 

Engkau kamj m 


'iUa gSj 0| 

(ittmia rabbanat an saDliik(a) liyudiliu rabbana 



tiyudiiiu 
mereka hendak 
menyesatkan 


rabbana dubh 
Ya Tuhan 
kami 


Sji C ^ ^ 

‘^in.unhiHm w&sydMd 


fa ia yu’mmu 
maka mereka 
tidak beriman 


‘aia qulubihim 
hats-hati 
mereka 


w&sydud , 

dan keraski*’ !<l 


IfJrjtlrrr 
- »kU U .»MT, 


r M.vlii i&is rrvunT. 

Miidcl Sfl<«h TawII- 
L a* iw.*dri liixlm 


Fi<rc» 





























































































a Surah Ke -10 


JuzKe-11 



fiV > 

5^ t 


safjtfa' 

jalan 


wa la tattabi'Inni 
dan janganlah kalian 
berdua mengikuti 

V# V# 


3i%PiSt 



bi bam isrl’Tlal 
Bani Israil 


Jt C 

adrakahul 
(hampir) merasakan/ 
menjemputnya 
— 

'l * i 

JitSr'l'Ji 

banu isrl’Da 
Bani Israil 


halt* 

apabila se hingga 



bagyaw 
untuk 

memusuhinya menganiaya 

V9 Z T- 


wa junQduhQ 
dan bala- 
tentaranya 

VM - 19 


fir'aunu fa atba'ahum 

Fir'aun maka mengikuti 

mereka 


A) 

t>ihi 

kepada- 

nya 




Imanat 

mempercayai 


lazt 

yang 


ilia! 

kecuali 


“ W. ■•IT 

^ 34 


S 9 S S 


la ilaha 
tidak ada 
tuhan 

Kf 


annahu 

bahwa- 

sanya 


Jlfi <3 ^h«Ji 

amar|tu qala garaqu 

saya dia tenggelam 

percaya 


dia 

berkata 


wa kuqta 
dan kamu 


qablu 
sebelumnya 


■ - - ■, o< 

^ w 

isaita wa qad 

{90} 


‘asaita 
kamu tel ah 
durhaka 


wa qad 
dan 

sungguh 


al-ana 
mengapa baru 
sekarang 


minahriusiimTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang berserah diri 


%s< 


wa ana 
dan 
aku 


£4 <<JpZ, ■%£. *1^ 


SrSZi' 


II man 
bagi orang 


li takQna 
agar kamu 
menjadi 


bi badanika 
dengan 
badan kamu 


nunajjTka 
Kami selamatkan 
kamu 


Falyauma 
maka pada 
hari ini 


0 

{92} 


s'A* it r U ^ ’ "s ' ex' 


• \\ * 

{91} 

¥»” 


minal-mufsidin(a) 
termasuk orang-orang 
yang membuat kerusakan 


lagafilOn(a) 
mereka lalai 


U M 


‘an ayltinl 
terhadap ayat- 
ayat Kami 

u i*f 


minan nasi 
dari manusia 


ka^iram 

banyak 


wa inna 
dan 

sungguh 


ayah(tan) khalfaka 

pelajaran setelah 

kamu 


1W Wl 


w*»: 


’-ni'" 1 it <t 


minat-tayyibat(i) 
dari yang 
baik-baik 


wa razaqnlhum 
dan Kami beri 
rezeki mereka 

V‘I 


$tdqiw 
yang baik 


mubawwa-a 

ditempat 


ban! isrl’TIa 
Bani Israil 


bawwa’na 

kami 

tempatkan 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


B WW ] ’ " ■■- M-—-- 

'tf' T\ & >\ %\ »As i"* 

(*y ol j**>\ ^ 

qiyamati yaumal 'bainahum **yaqdT rabbaka inna 'ilm(u) ija’ahumul batta (ikh)talafu fa maki 
kiamat pada di antara memutuskan Tuhan- sesung- llmu datang kepada hingga mereka maka 
hari 

Wa 


bainahum 
di antara 
mereka 


“yaqdT rabbaka inna 
memutuskan Tuhan- sesung- 
mu guhnya 


Ija’ahumul batta 
datang kepada hingga 
mereka 


(ikh)talafu fa makh 
mereka maka 

berselisih tidak 


# m s* 0 && & !^q 


ilaika aqzalna mim ma fr syakkim 

kepada- Kami terhadap dalam keraguan 

mu turunkan apa yang 

O «‘l r *www 

■^S S' t-X,, 


kuqta 

kamu 


Fa ing 
maka 
jika 


{93} 


Jui] 


. i 




yakhtalifun(a) fThi kanu ffma 

perselisihkan didalamnya mereka terhadap 
dahulu apa yang 

m : z r 


ja’akal 
telah datang 
kepada kamu 


laqad 

sungguh 


ming qablik(a) 
sebelum 
kamu 


kitaba 
Kitab 
(Taurat & Injil) 


oj+Jb 

yaqra’unal 




Wa la takunanna 
dan janganlah sekali- 
kali kalian menjadi 


< u N - 

V 

{94} 


- »>*!✓ 

dwu-J ^ cy. 




lamina 

(kepada) orang- 
orang yang 


maka 

tanyakanlah 


^G5 


iJCjt 


minal-mumtarTn(a) 
termasuk orang- 
orang yang ragu 


fa II takunanna 
maka janganlah kalian 
sekali-kali menjadi 


mir rabbi ka 
dariTuhanmu 



minal-khasirin(a) 
termasuk orang-orang 
yang rugi 


> % > *> <t 


10. YUNUS 
(Nabi Yunus a.s) 


219 


* 


fa takuna 

maka kamu menjadi 


bi ayatillahi 
ayat-ayat Allah 


ka±2abu 

mendustakan 


minal Lazlna 
orang-orang yang 


la yu'minOn(a) 
mereka tidak 
beriman 


X | iM 

(2b 




rabbi ka 
Tuhanmu 



j— *•— -^7 

■sj* ci W 

la±Tna innal , Q _, 

orang-orang sesungguh- 

yang nya 


^ 3 j 0 

alTm(a) ‘a^abal varawul hatta kullu avatin • ia’athum Wa lau 



M»dte£$ifckh 

Wyjjili Mu 



Wa lau 
walaupun i9o} 


89. Dia Allah berfirman, "Sungguh, permo- 
honan kamu berdua telah diperkenankan, 
sebab itu tetaplah kamu berdua pada 
jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali 
kamu mengikuti jalan orang yang tidak 
mengetahui" 

90. Dan Kami selamatkan Bani Israil me- 
lintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala 
tentaranya mengikuti mereka, untuk men- 
zalimi dan menindas (mereka). Sehing¬ 
ga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia 
berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada 
tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai 
oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang- 
orang muslim (berserah diri)" 

91. Mengapa baru sekarang (kamu ber¬ 
iman), padahal sesungguhnya engkau 
telah durhaka sejak dahulu, dan engkau 
termasuk orang yang berbuat kerusakan. 

92. Maka pada hari ini Kami selamatkan 
jasadmu 39 * agar engkau dapat menjadi 
pelajaran bagi orang-orang yang datang 
setelahmu, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengindahkan tanda-tanda (kekua- 
saan) Kami. 

93. Dan sungguh, Kami telah menem- 
patkan Bani Israil di tempat kediaman 
yang bagus dan Kami beri mereka rezeki 
yang baik. Maka mereka tidak berselisih, 
kecuali setelah datang kepada mereka 
pengetahuan (yang tersebut dalam Tau¬ 
rat). Sesungguhnya Tuhan kamu akan 
memberi keputusan antara mereka pada 
hari Kiamat tentang apa yang mereka 
perselisihkan itu. 

94. Maka jika engkau (Muhammad) ber- 
ada dalam keragu-raguan tentang apa 
yang Kami turunkan kepadamu, maka ta¬ 
nyakanlah kepada orang yang membaca 
kitab sebelummu. Sungguh, telah datang 
kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, 
maka janganlah sekali-kali engkau terma¬ 
suk orang yang ragu, 

95. dan janganlah sekali-kali engkau ter¬ 
masuk orang yang mendustakan ayat- 
ayat Allah, nanti engkau termasuk orang 
yang rugi. 

96. Sungguh, orang-orang yang telah di- 
| pastikan mend a pat ketetapan Tuhanmu, 

tidaklah akan beriman, 

97. meskipun mereka mendapat tanda- 
tanda (kebesaran Allah), hingga mereka 
menyaksikan azab yang pedih. 


392) Yang diselamatkan Allah iaiah tubuh kasarnya. 
Menurut sejarah, setelah Fir'aun tenggelam, mayatnya 
terdampar di pantai ditemukan oleh orang-orang 
Mesir lalu dibalsem sehingga utuh sampai sekarang 
dan dapat dilihat di museum Mesir. Selanjutnya lihat 
Al-Baqarah (2): 50. 






































































€ 


220 


10.YONUS 

(Nabi Yunusa.s) 



98. Maka mengapa tidak ada (penduduk) 
suatu negeri pun yang beriman, lalu 
imannya itu bermanfaat kepadanya selain 
kaum Yunus? Ketika mereka (kaum Yunus 
itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka 

azabyangmenghinakandalam kehidupan 

dunia, dan Kami beri kesenangan kepada 
mereka sampai waktu tertentu. 

99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, ten- 
tulah semua orang di bumi seluruhnya 
beriman. Tetapi apakah kamu (hendak) 
memaksa manusia agar mereka menjadi 
orang-orang yang beriman? 

100. Dan tidak seorang pun akan beriman 
kecuali dengan izin Allah, dan Allah me- 
nimpakan azab kepada orang yang tidak 
mengerti. 

101. Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang 
ada di langit dan di bumi!"Tidaklah ber¬ 
manfaat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
dan rasul-rasul yang memberi peringatan 
bagi orang yang tidak beriman. 

102. Maka mereka tidak menunggu- 
nunggu kecuali (kejadian-kejadian) yang 
sama dengan kejadian-kejadian (yang 
menimpa) orang-orang terdahulu sebe- 
lum mereka. Katakanlah, "Maka tunggu- 
lah, aku pun termasuk orang yang me- 
nunggu bersama kamu" 

103. Kemudian Kami selamatkan rasul- 
rasul Kami dan orang-orang yang ber¬ 
iman, demikianlah menjadi kewajiban 
Kami menyelamatkan orang yang ber¬ 
iman. 

Dakwah Islam 

104. Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
manusia! Jika kamu masih dalam kera- 
gu-raguan tentang agamaku, maka (keta- 
huilah) aku tidak menyembah yang kamu 
sembah selain Allah, tetapi aku menyem¬ 
bah Allah yang akan mematikan kamu 
dan aku telah diperintah agar termasuk 
orang yang beriman" 

105. dan (aku telah diperintah), "Hadap- 
kan-lah wajahmu kepada agama dengan 
tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali 
engkau termasuk orang yang musyrik. 

106. Dan engkau jangan menyembah 
sesuatu yang tidak memberi manfaat, dan 
tidak (pula) memberi bencana kepadamu 
selain Allah, sebab jika engkau lakukan 
(yang demikian), maka sesungguhnya 
engkau termasuk orang-orang zalim." 



OjJI 

[ .. i ^ ichi-7\/i ‘azabal 


dun-ya 

dunia 


’ kulluhum 
seluruhnya 


fit hayatid 
dalam 
kehidupan 


khizyi 
(yang) 

menghinakan 


‘azabal 

azab 



kasyafna 

Kami mereka 

hilangkan fieri man 


fit ar^i 
di bumi 


{99} 



mu'minTn(a) yakunO 

beriman mereka 

menjadi 

4 i ' 


wa yaj'alur 
dan (Dia) akan 
menjadikan 



{98} 


ili bln{in^ 
sampai watrtu 
isitejiiu 


uciiuarv i ■_ , u 

Tf or g — 

.01 tP 2Si 


a fa anta jmffiSH 

apakah kamu seirmanyi 


W*W 7 is > » ^ \ 

VI 6' 0*4 <1X 

' W. _ilia an tu’mina li nafsm k&n* I 


bi'iznillah(i) 
atas izin Allah 


ilia 

kecuali 


li nafsin « ana 

seorang ada 

pun 


" “awsti " mSz5 (unWQ Qulin _ laya'qiiun(a) . . 

tidak menggunakan 
akal 


fis samawati 
(ada) di langit 


mSza 
apa yang 


(un)?uru 
lihatlah oleh 
kalian 


Qulin 

kata¬ 

kanlah 


{ 100 } 

> > 2 


‘alal losing 
terhadap orang- 
orang yahjfl 

& ^ f, 


•S 'o’W0 Or 5 ^ 

wan nufcuru #y«b tugnil wa ma wal-grg 


la yu'minun(a) 
yang tidak 
beriman 


*imj qaumit 
terhadap kaum 


wan nuzuru 
dan peringatan- 
peringatan 


ayalu 

ayat-ayat 

(Tuhan) 


tugnil wa ma 
akan memberi dan 
manfaat tidak 

~VP 


<<?ii & Ji* % S4 

isr — =Ss -ss- - - s 

** 


*> 3* 


gtSk 

nunajji Summa 

Kami kemudian {102} 

selamatkan 


hari-hari nunggu__ - 

1’ J 

intazirln(a) ' ma'akum innT fanta?iru <W 


minai-munta?;irTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang men unggu 


1 ma'akum j nn 7 fanta?iru dP 

bersama sesungguhnya maka tunggulah Kata- 

kalian aku kalian kjnlatt_ 


CJX US- '>*' 

"*2 *t A. <3* as s 

lamatkan 


mu'minln(a) 
orang-orang 
yang beriman 


^ ^ 4 4i 

wal lamina ruwiloii 1 

dan orang-orang raMJl-rasMt 


tv i i 


»> 


si ^oi J ! l 


laana fa la a'budul ™in« ffayakkim jjW 

(sesembahan) ma ka aku tidak dari agamaku dalam keraguan kalian jika 
yang menyembah 


nasu y a a^uhan « u ‘ 


wahai 


kata- {103} 
kanlah 


yaliy m ciiyc i i = 

•rsr 'Z S 

kalian 


wa umirtu 
dan aku 
diperintahkan 


abudullahal 
aku menyembah 
Allah 


wa lakin 
dan 
tetapi 


jiperinianKem_ _ _ ____ _ 

m ’A sis -s 'o&P'oi $ 

** f . anim \A/a an minal mu'minln(a) akuna 

{104} 


banTfa(n) 

(yang) 


lid dTni 
kepada 
agama 


wajhaka 

wajahmu 


aqtm 

hadap- 

kanlah 


Wa an 
dan 
agar 


minal-mu'minTn(a) 
termasuk orang- 
orang yang beriman 


1 ? W 

Vala,ad ' u {105} 


miri dunillahi 
dari selain Allah 


dan janganlah 
kamu menyembah 

IY 


minal-musyrikin(a) 
termasuk orang-orang 
yang musyrik 


akuna 

aku menjadi ag ar 


O’. 

wa la takunanna 

dan janganlah sekaji- 

kali kamu me njau!_ 



a 5 

** 0 *' 0 ‘ - ,.v fa'ai+si fa ir| wa la yadurruk(a) layarjfauka 


{106} 


minaz-zalimin(a) itam fa innaka fe'alta ra tq wa ta yagunu^a; , “ y “’ |, r v ™ 
te"masuk orang- dengan mafcasesuntf kamu maka dan tidak member, yanjdi ak rnem- 
orang yang zalim demikian gu nny, kamu lakukan jika ka mu mudarat ber,mu manfaat 





jr-ai Marfrl * 

- M.yd(l Wapiti 

r^irri 



























































































ilia lahu 
kecuali baginya 


o n 


fa la kasyifa bi durriri 

maka tidak ada yang dengan 

dapat menghilangkan kemudaratan 


Jij 

yamsaskallahu Wa iy 

Allah menimpakan dan 

kepada kamu jika 

- -»*» 


vm ~ 


^ ii 44*4 4^ -^V- 


E jS t£ti js m 


min'ibadih(T) yosytfu rnay blhl yusTbu 
dari hamba-Nya Dia (kepada) dengan- Dia berikan 

kehendaki orang yang n ya 

-- - mgmr ~ 

* ja'akumul qad nasu ya ayyuhan Qul 

telah datang sungguh manusia wahai kata- 

keoada kalian kanlah 

~ _ ——-*# 


lifadlih(i) 
bagi karunia- 
Nya 


fa la radda 
maka tidak ada 
yang menolak 


hi khairin yuridka 
dengan Dia meng- 

kebaikan hendakimu 





• 11 ^ . 


wa man linafsih(i) yahtadT fa innama (ih)tada fffmanih *mirrabbikum haqqu 

dan barang bagi dirinya ia mendapat maka sungguh mendapat maka barang dariTuhan kebenaran 

siapa yang sendiri petunjuk hanyalah tuhan petunjuk siapa yang kalian 

(i 


gafurur 

Maha 

Pengampun 

~w~ 


wa huwal 


* s*s & ia , . - 

CT> W 


non 

ikutilah 


biwakll(in) 
menjadi penjaga 



"alaikum 
atas din 
kalian 


£1 Zj ^ dfi JS 

ana wa ma ‘alaiha yadillu fa innama 

Aku dan atas- tersesat maka sung sesat 

tidaklah dirinya_guh hanyalah 


_ 9 . P ) , IBP 

0 %£u % % wpi & £ 

fiakimln(a) khairui wa huwa yahkumailah(u) hatta wa$bir ilaika yuha ma 

{109} pemberi sebaik-baik dan Dia Allah memberi hingga dan kepada diwahyukan apa 

keputusan_keputusan_bersabarlah kamu_yang 






-oil 


rabftn 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


^ v ; 

Bismillahir 
Dengan nama Allah 


® y 411 


~JET 


♦ . 

khablr(in) hakim in mil ladun fu$$ilat Summa Syatuhu uhkimat kitabun Alif larn ra 

{ 1 } Maha (Tuhan yang) Maha dari sisi dijelaskan kemu- ayat- disusun Kitab Alif Lam 

Mengetahui_bijaksana terperinci dian ayat-Nya dengan rapi (Al-Qur'an) Ra 


J’jf _ _ _ _ 

o'j jCu>J >J {$>), '&\*l I ju^ 

(is)tagfiru Wa an is wa basylr(uw) nazTruw minhu lakum mnant illallah(a) ta'budu Alla 

kalian memohon dan { 2 } dan pembawa (adalah) pemberi dari- kepada sesungguh- kecuali kalian agar 

ampun hendaklah kabargembira perinuatan Nya kalian nva aku (kepada) Allah menyembah tidak 

¥9 WL . l% 


TOT 


W, 






. | I '\\ if 




wayCTti musammaw "jja ajalim hasanan mata'an V uma tti‘kum ilaihi iubu Summa rabbakum 
dan Dia yang sampai waktu yang baik (dengan) Dia akan beri nik- kepada- bertobat- kemudian (kepada) 

akan berikan ditentukan (di dunia) kenikmatan mat pada kalian Nya lah kalian yang Tuhan kalian 


>1 \$f S15 tuf $ 

turning 'a^aba "alaikum akhafu fa inn! tawallau wa in fadlah(u) ^ iT fatflin kulla 


yauming 'a^aba 

hari siksaan 


"alaikum akhafu la inn! tawallau 
atas khawatir maka sung- kalian 

kalian _ guh aku berpaling 


dan jika karunia-Nya (orang yang) mem- setiap 
punyai keutamaan 


innahum a la ( 4 ) qsdTr(un) syai’ing ‘aig kulli wa huwa 
Maha sesuatu 
kuasa 


innahum a la {4} 
sungguh ingatlah 
mereka 


„__a huwa 

atas segala dan Dia 


tern pat kembali kepada 

kalian_Allah 


yang besar 












^iyabahum 
(dengan) pakaian 
mereka 


yastagsyOna 
mereka 
menyelimuti diri 




I^Tna a l§ minh(u) 
pada ingatlah darinya 

waktu (Muhammad) 


m hiki ‘cilTm 1 1 m Inn^hfi tn iMinnn/^1 m5 ui ie!rrun?a m3 iWIaiyiii 


li yastakhfQ 
untuk menyem- 
bunyikan diri 


sudurahum yaSnQna 

dada mereka mereka 

memalingkan 


fcl $udur(t) 

W dalam 



■Miltls allmumB 
^Jdengan apa Maha 
dada (hati) yang ada Mengetahui 

t Sf! Mini f 


innahQ yu'linun(a) wa ma 

sungguh mereka dan apa 

Dia tampakkan yang 


► QnrqmAft 


!l* 


yusirruna mS ya'lamu 

mereka apa Dia me- 

membunyikan yang ngetahui 

Miidd jt.k Lr mimfasll 


M^dti r .lipfi Tjwilwh 

m - ssr . 



•€ 


11. HUD 
(Nabi Hud a*$> 


221 


* 


107. Dan jika Allah menimpakan suatu 
bencana kepadamu, maka tidak ada yang 
dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan 
jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, 
maka tidak ada yang dapat menolak karunia- 
Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa 
saja yang Dia kehendaki di antara hamba- 
hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Pe¬ 
nyayang. 

108* Katakanlah (Muhammad), "Wahai ma¬ 
nusia! Kebenaran (Al-Qur'an) dari Tuhan- 
mu telah datang kepadamu, sebab itu ba¬ 
rang siapa yang mendapat petunjuk, maka 
sebenarnya (petunjuk itu) untuk (keba¬ 
ikan) dirinya sendiri. Dan barang siapa 
yang sesat, sesungguhnya kesesatannya itu 
(mencelakakan) dirinya sendiri. Dan Aku bu- 
kanlah pemelihara dirimu." 

109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepa¬ 
damu, dan bersabarlah hingga Allah memberi 
keputusan. Dialah hakim yang terbaik. 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang . 


BUKTI-BUKTI KEE5AAN DAN KEKUASAAN 
ALLAH 


Perintah Menyembah Allah 

1. Alif Lam Ra. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya 
disusun dengan rapi kemudian dijelaskan se- 
cara terperinci, 393 ) (yang diturunkan) dari sisi 
(Allah) Yang Mahabijaksana, Mahateliti, 

2. agar kamu tidak menyembah selain Allah. 
Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah 
pemberi peringatan dan pembawa berita 
gembira dari-Nya untukmu, 

3. dan hendaklah kamu memohon ampunan 
kepada Tuhanmu dan bertobat kepada- 
Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan 
yang baik kepadamu sampai waktu yang 
telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan 
karunia-Nya kepada setiap orang yang 
berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka 
sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab 
pada hari yang besar (Kiamat). 

Perbedaan Karakteristik Orang Kafir dan Karak- 
teristik Orang Mukmin 

4. Kepada Allah-lah kamu kembali. Dia Ma- 
hakuasa atas segala sesuatu. 

5. Ingatlah, sesungguhnya mereka (orang- 
orang munafik) memalingkan dada untuk me- 
nyembunyikan diri dari dia (Muhammad). ■ J 
Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya 
dengan kain, Allah mengetahui apa yang 
mereka sembunyikan dan apa yang mereka 
nyatakan, sungguh, Allah Maha Mengetahui 
(segala) isi hati. 


Asbabun Nuzul ayat 5 


Dari Abdullah bin Syaddad bahwa apabila bertemu 
dengan Rasulullah Saw, kaum munafik suka mema- 
lingkan sitika dan membalikkan badan agar tidak ter- 
lihat oleh beliau karena maiu, maka turunlah ayat in* 
yang menegashan bahwa Allah Swt Maha Mengetahui 
segala yang mereka sembunyikan. (HR Ibnu Jarir) 


393) Diperinci atas beberapa macam, ada yang 
mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu 
pengetahuan, janji dan peringatan dan Iain-lain, 
disusun surah demi surah, ayat demi ayat, dan 
seterusnya. 

394) Menyembunyikan perasaan permusuhan dan 
kemunafikan mereka terhadap Nabi Muhammad saw. 































































4^ 


11. HUD 
[Nabl Hud a.s) 


6. Dan tidak satu pun makhluk bergerak 
(bernyawa) di bumi melainkan semua 
rezekinya dijamin Allah. Dia menge- 
tahui tern pat kediamannya dan tempat 
penyimpanannya. 595 ) Semua (tertuHs) da- 
lam Kitabyang nyata (Lauh Mahfuz). 

7. Dan Dialah yang mendptakan langil 
dan bumi dalam enam masa H dan Arsy- 
Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah 
di antara kamu yang lebih baik amalnya. 
Jika engkau berkata (kepada penduduk 
Mekah), 'Sesungguhnya kamu akan 
dibangkitkan setelah mati"niscaya orang 
kafir itu akan berkata, "Ini hanyalah sihir 
yang nyata" 

8* Dan sungguh, jika Kami tangguhkan 
azab terhadap mereka sampai waktu yang 
ditentukan, niscaya mereka akan berkata, 
"Apakah yang menghalanginya?" Ketahuilah, 
ketika azab itu datang kepada mereka, 
tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka 
dikepung oleh (azab) yang dahulu mereka 
memperoiok-olokkannya. 

9. Dan jika Kami berikan rahmat Kami 
kepada manusia, kemudian (rahmat itu) 
Kami cabut kembali, pastilah dia menjadi 
putus asa dan tidak berterima kasih. 

10. Dan jika Kami berikan kebahagiaan 
kepadanya setelah ditimpa bencana yang 
menimpanya, niscaya dia akan berkata, 
"Bencana itu telah hitang dariku"Sesung¬ 
guhnya dia (merasa) sangat gembira dan 
bangga, 

11. kecuali orang-orang yang sabar, dan 
mengerjakan kebajikan, mereka memper- 
oleh ampunan dan pahala yang besar. 

Kebenaran Wahyu 

12. Maka, bolehjadiengkau (Muhammad) 
hendak meninggalkan sebagian dari apa 
yang diwahyukan kepadamu dan dadamu 
sempit karenanya, karena mereka akan 
mengatakan, "Mengapa tidak diturunkan 
kepadanya harta (kekayaan), atau datang 
bersamanya malaikat?" Sungguh, engkau 
hanyalah seorang pemberi peringatan, 
dan Allah pemelihara segala sesuatu. 


395) Menurut Sebagian mufasir, yang dimaksud 
dengan"tempat kediaman"di sini ialah dunia,maksud 
"tempat penyimpanan" ialah akhirat. Dan menurut 
sebagian mufasir lain, maksud "tempat kediaman" 
ialah tulang sulbi, dan "tempat penyimpanan" ialah 
rahim. 



dan Dia 




arsyuhil 

singgasana- 

I I V: L 


w t i kiina 
dan ads 


* > 

Cj^a 

> 

u , 


mubiniint 
yang nyata 

(If kutflblm 
(ada) dalam kit sb 

kullurt 

^muftnyft 

r 

*T^ 9 A 

J6% 

ayyamiw 

nan 

tr sittati 
d.ilam on 3 m 

was arpa 
dan bumi 


wa miJDtflEWa'aS'ia 
dan tempai 

penylni|janannya 

- 1 1 


iangH 




quits 

kamu 

berkata 


wm “ 

o#s 

wa lalna 

dan stingy uhj Ik a 


$1! 

’amalain) 

sumalnya 




ah&anu 

^yftng) 
Jebih balk 


^ vs 

r^- 1 32\X> 

1 ayyukum v FI yabtLiwakuir 


karena Dia hendak wA "i 

menguji kalian di atas air 


T 5 *» <. MS > 1*1 W ,« 

A'ot •& 

lamina yaqulannal rrt&utl mim ba'dil mab OiOna * mnaku 

kafir orang-orang filucaya akan mat! setekh akan dibangkitkan seiungga 

yang 


3l 

llfi 

samp&i 


la yaqulannal 
msca-ya akan 
berkata 


• mnakum 
setungguhrryt 
kalian 


‘azaba 

azab 


vi>‘ 1-kJb oi 

^n?thitrviiil n 1/h 1/h o i*n n \ A/-r% In’ir* mnkTn/«m\ cikrnm ilin Krtl 4A 

{7} 


anhumul 

dari 

mereka 


akhkharna 

Kami 

tunda 


Wa la’in 
dan sung¬ 
guh jika 


mubln(un) 
yang nyata 


sihrum 

sihir 


ilia 

kecuali 


ini fke- tidak 

bangkitan) laft 


^ u$> 


iaisa 

bdak 


ya’tThim 
(ketika) datang 
kepada mereka 


yauma 

hari 


i la 
ingatlah 


yahbtsuh(u) 
mengha¬ 
langinya 

n 


ma 

apa 

yang 


la yaqulunna 
niscaya mereka 
akan berkata 


ma'dudatii 

tertentu 


ummatim 

waktu 


■ A < 

m 


\j& \a -- &0-J nrifC' 

_i i_Kil-iT l/5rtn mS hihim tt/Q h5na ITI^^fljtBri 

dipallngkah 


yastahzi'un(a) 

memperolok-olok 


n 

ill 

■rinariG 

sungguh 

dift 

V# 


> » 

minh(u) 

darinya 


bihT 
dengan 
nya 

1» 


kanu 

telah 

mereka 


ma 

apa 

yang 


t v 9 v .v . f, VV>< ^ 'I' 

[ $ \s* Lssi 

naza‘n3h5 surnrna rahmatan minna insSna azaqnal Wamin 


bihim 

dengan 

mereka 

If 


wa haqa 
dan 

meliputi 


■‘anhum 
dari mereka 




kami 
mencabutnya 

VM 


hrnrna 
kemudian 


rahmatan 

rahmat 


minna 
dari Kami 


iqsSna 

(kepada) 

manusia 


azaqnal 

Kami 

berikan 



ba'da darrSa 
seTeEah bencana 


* \ & // 

iliSl 

azaqnahu 
Kami berikan 
kepadanya 

¥9 


Wa i»'(n 
dan iungguh' 
jika 


9 

02HJ 

Wa la’in 
dan sung¬ 
guh jika 


A 
* \ * 

W 

{9} 


<?»> 

J 

kafur(un) 
sangat ingkar 


V* 1 

v 

DO] 


jjh* yjA? 

fakhur(un) lafarihun innahu ‘annT sayyi’Stu zahabas ta yaqulanna 

(lagi) sangat benar-benar sesung- dariku bencana- telah hilang niscaya dia 

bangga 


la ya usuhq j 

bE*n.jr-benar fHFn t i3ii> 
□rarig yaitg pulus iisa 




W 

0 


!a farihun 
benar-benar 
gembira 


innahu 
sesung¬ 
guhnya dia 


sayyi’Stu 

bencana- 

bencana 


la yaqulanna 
niscaya dia 
akan berkata 


nns^smthu 

menimpinjri 


magflratuw 
cirri puna n 


; <i)J j\ 


VI 


lahum 
bagi 
mereka 

VS 


ulS’ika 

mereka itulah 


?alihat(i) 

kebajikan- 

kebajikan 


wa ; amilu? 
dan mengerjakan 


$abarQ 

sabar 


la2Tna 11131 
orang-orang kecuali 
yang 


mm 


%e iOi 0 













































































sacfiqtn(a) 
t 1 - 3 / orang-orang 

yang benar 


si tUdjica ¥’S 


kuntum 

kalian 


min dunillahi 
dari selain 
Allah 

W WWW 


ing 

jika 


bis? oij 3/t si 

la ilaha wa al bi 'ilmillahi uqzila annama fa'lamu 

tidak ada dan dengan ilmu diturunkan bahwasanya maka 

Tuhan bahwa Allah _ ketahuilah 


manistata'tum wad’u 

siapa (diantara) kalian dan panggillah 
yang sanggup oleh kalian 


" lakurr, yastajlbu Fa illam 

pada mereka maka jika 

kalian memperkenankan tidak 


Ob O* \M 


hayatad yurldul 

kehidupan meng- 

hendaki 

M 


kana Mang 
dia barang 
siapa yang 



9 >\ 9 t 

muslimun(a) 
orang-orang 
yangberserah diri 






■21 ^ % 


aptum fa hal hO(wa) ilia 

kalian maka Dia kecuali 

apakah 


8333 % % fe asca 


layubkhasun(a) 
tidak 
dirugikan 


ffha wa hum fftia 
didalam dan didalam 

nya mereka nya 


a'malahum ilainim 

amal-amal kepada 

mereka mereka 


nuwaffi wa zTnataha dun-ya 
Kami dan per- dunia 

penuhi hiasannya 


JLij "3l Zb^4 p j4 ciP *3 

wa habita naru illan fil akhirati ’ lahum laisa lamina Ula’ikal ,- 

dan lenyap neraka kecuali diakhirat bagi tidak (adalah) orang- mereka tl3J 

mereka ad a 


lamina Ula’ikal 

(adalah) orang- mereka *>) 

orang yang itu 


'&”■& -S' $4 c 


kana A fa mang r 1fi , 
dia maka apakah t 10 * 
orang yang 


ya'maiun(a) kanu ma wa batilum fiha 

kerjakan telah mereka apa dan batil di dalam 

yang nya 


sana u 
mereka 
usahakan 


ma 

apa 

yang 


-> r*rvv sv , _ iv w 

^ >stj JcALi. 


kitabu wa ming qabiihT minhu syahidum wa yatIQhu 

Kitab dan dari-Nya seorang saksi dan membaca- 

sebelumnya kannya 


bihf 

dengan- 

nya 


n 

yakfur wa may 
kafir dan barang 
siapa yang 


fi uu) 


■«ar 


mir rabbi hi 
dari 

Tuhannya 

IT 


‘ala bayyinatim 
atas bukti 
yang nyata 

o 


\ 4 >Uy 

haqqu innahul minhu IT miryatim fa ia taku maulduhO fan naru minal ahz§bi 

benar sesung- darinya dalam maka janganlah (adalah) tempat yang maka neraka dari golongan 

guhnya dia keraguan _ kamu _ akan diancamkan kepadanya _ (orang-orang Quraisy) 


bih(T) yu’minuna 

dengan- beriman 

nya 


ula’ika 
mereka itu 


wa rahmah(tan) 
dan rahmat 


H 


imamaw musa 

(sebagai) Musa 

pedomar^ 


• ^ & ii 
CrJ 

Wa man 

dan siapakah {17} 


■JU& 


* C ^4 




la yu'minun(a) 
tidak beriman 


manusia 


aksaran 

kebanyakan 


,* /»> 


wr 


wa lakinna 
dan akan 
tetapi 


mir rabbika 
dariTuhan 
kamu 


yu'raduna 

dihadapkan 


jy 

ula’ika 
mereka itu 






kaziba(n) 

kedustaan 


alallahi 
atas Allah 


(if)tara 

membuat- 

buat 


twr 


kazabu 

berdusta 







n ■ 

iLkl 

mim manif a?lamu 

dari orang (yang) lebih 
yang zaiim 


ha’ulS’il 

mereka 


asyhadu 
para saksi 


djhj 

wa yaqulul 
dan berkata 




'ala rabbihim 
kepadaTuhan 
mereka 


✓ ’4 ^ y<* 9 t ♦“‘ti'l-' ii'i'' <>\ v'f'T ^ 9 » ' \'L 


yasudduna 

menghalangi 


AllezTna 
(yaitu) orang- 
orang yang 


{18} 


'alaz-?slimln(a) 
atas orang-orang 
yang zaiim 


la'natullahi 
laknat Allah 


ingatlah 


‘ala rabbihim 
(kepada) Tuhan 
mereka 


-, ,«« - -z —- v>i p 

'hum hil Skhirati * wa hum ‘iwaiS^n'i wa vabaunahS ‘an sabllillahi 


. kafirun(a) 

{19} kafir 


bil akhirati • wa hum 

di akhirat dan mereka 


iwajS(n) 

bengkok 


wa yabgQnaha 
dan mereka 
menghendakinya 


‘aq sabllillahi 
dari jalan Allah 


11. HOD 
(Nabi Hud a.s) 


223 


* 


13. Bahkan mereka mengatakan, "Dia 
(Muhammad) telah membuat-buat Al- 
Qur'an itu/'Katakanfah, "(Kalau demikian), 
datangkanlah sepuluh surah semisal de- 
ngannya (Al-Qur'an) yang dibuat-buat, 
dan ajaklah siapa saja di antara kamu 
yang sanggup selain Allah, jika kamu 
orang-orang yang benar" 

14. Maka jika mereka tidak memenuhi 
tantanganmu, maka (katakanlah), "Keta- 
hui-lah, bahwa (Al-Qur'an) itu diturunkan 
dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada 
tuhan selain Dia, maka maukah kamu 
berserah diri (masuk Islam)?" 

15. Barang siapa menghendaki kehidupan 
dunia dan perhiasannya, pasti Kami be- 
rikan (balasan) penuh atas pekerjaan 
mereka di dunia (dengan sempurna), dan 
mereka di dunia tidak akan dirugikan. 

15, Itulah orang-orang yang tidak mem- 
peroleh (sesuatu) di akhirat kecuali ne¬ 
raka, dan sia-sialah di sana apa yang telah 
mereka usahakan (di dunia), dan terha- 
puslah apa yang telah mereka kerjakan. 

17. Maka apakah (orang-orang kafir 
itu sama dengan) orang yang sudah 
mempunyai bukti yang nyata (Al-Qur'an) 
dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi 396 ) 
dari-Nya dan sebelumnya sudah ada pula 
Kitab Musa yang menjadi pedoman dan 
rahmat? Mereka beriman kepadanya 
(Al-Qur'an). Barang siapa yang menging- 
karinya (Al-Qur'an) di antara kelompok- 
kelompok (orang Quraisy), maka nerakalah 
tempat yang diancamkan baginya, karena 
itu janganlah engkau ragu terhadap Al- 
Qur'an. Sungguh, Al-Qur'an itu benar- 
benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan 
manusia tidak beriman. 

18. Dan siapakah yang lebih zaiim dari- 
pada orang yang mengada-adakan suatu 
kebohongan terhadap Allah? Mereka itu 
akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, 
dan para saksi 397) akan berkata, "Orang- 
orang inilah yang telah berbohong 
terhadap Tuhan mereka" Ingatlah, laknat 
Allah (ditimpakan) kepada orang yang 
zaiim, 

19. (yaitu) mereka yang menghalangi dari 
jalan Allah dan menghendaki agar jalan 
itu bengkok. 398 ) Dan mereka itulah orang 
yang tidak percaya adanya hari akhirat. 


396) Ada yang menafsirkan saksi dengan Jibril, Al- 
Qur'an atau Muhammad saw. 

397) Maksud para saksi di sini ialah malaikat, nabi- 
nabi, dan anggota badannya sendiri. 

398) Maksudnya, mereka berusaha agar orang lain 
mengingkari agama yang benar. 



























































20. Mereka tidak mampu menghalangi 
(siksaan Allah) di bumi, dan tidak akan 
ada penoiong selain Allah bagi mereka. 
Azab itu dilipatgandakan kepada mereka. 
Mereka tidak mampu mendengar (kebe- 
naran) dan tidak dapat melihat(nya). 

21. Mereka itulah orang yang merugikan 
dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka 
apa yang selalu mereka ada-adakan. 

22. Pasti mereka itu (menjadi) orang yang 
paling rugi di akhirat. 

23. Sesungguhrtya, orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan dan 
merendahkan diri kepada Tuhan, mereka 
itu penghuni surga, mereka kekal di da¬ 
ta mnya. 

24. Perumpamaan kedua golongan (orang 
kafir dan mukmin), seperti orang buta 
dan tuli dengan orang yang dapat me- 
lihat dan dapat mendengar. Samakah ke¬ 
dua golongan itu? Maka tidakkah kamu 
mengambil pelajaran? 

Kisah Nabi Nuh a.s. 

25. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
Nuh kepada kau m nya, (dia berkata), 
"Sungguh, aku ini adalah pemberi per- 
ingatan yang nyata bagi kamu, 

26. agar kamu tidak menyembah selain 
Allah. Aku benar-benar khawatir kamu 
akan ditimpa azab (pada) hari yang san- 
gat pedih." 

27. Maka, berkatalah para pemuka yang 
kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat 
engkau, melainkan hanyalah seorang 
manusia (biasa) seperti kami, dan kami 
tidak melihat orang yang mengikuti 
engkau, melainkan orang yang hina- 
dina di antara kami yang lekas percaya. 
Kami tidak melihat kamu memiliki suatu 
kelebihan apa pun atas kami, bahkan 
kami menganggap kamu adaiah orang 
pendusta." 

28. Dia (Nuh) berkata, "Wahai kaumku! 
Apa pendapatmu jika aku mempunyai 
bukti yang nyata dari Tuhan-ku, dan aku 
di beri rahmat dari sisi-Nya, sedangkan 
(rahmat itu) disamarkan bagimu. Apa 
kami akan memaksa kamu untuk 
menerimanya, padahal kamu tidak 
menyukainya?" 


(adalah 

FT' 

annahum 

bahwa 

mereka 

) yan 

fJ^V 

La jarama 
pasti 

g 

* n j 


Ii . 

is ^ 

ma ’ 'anhum 
apa dari 

yang mereka 

wa ^alla 
dan 

lenyaplah 

\ 

w 

{21} 

yaftarOn(a) 

ada-adakan 

kanu 

dahulu 

mereka 

1 

diri mereka 

wa 'amilus 
dan me¬ 
ngerjakan 
- H - 

amanu 

beriman 

^ <5 

ojoll 

lazina 

orang-orang 

yang 

~ww ^ 

l\ gfrt 

innal 

sesung- 

guhnya 

akhsarun(a) 

(adalah) orang-orang 
yang paling rugi 

«crM - 

>> 

humul 

mereka 

Ffl rikhlratl 1 
di akhirat 


w ii „ 

!A Mi & ty 


rmri lahum 

dari bagi 

mereka 


kana 

ads 


wa ma 
dan 

tidaklah 


fil ardi 
di bumi 


GS& p <a?J 

mu'jizma yakunu ham ui0|l^a 

orang-orang yang (mampu) 

melepaskan diri (dari siksa) menjadi 


ham 

tidak mc-reka 
Itu 


yastati'unas kanu ma 'azab(u) » lahumul yuda'afu min auliya'(a) dtinitlt^i | 

sanggup mereka tidak azab bagi mereka dilipat para seisin Allah d 

gandakan_penoiong 

khasirG lazina uia’ikal yubsirun(a) wa ma samfc 

melihat 


khasirG 

merugikan 


Ula’ikal 
orang-orang mereka itu 


wa ma sarri'ij 

dan tidak mendwig$i 


jannah(ti) 
surga 


> ) 


&3J\ 

uidika 
mereka itu 


’ Ml 

ila rabbihim 
kepada Tuhan 
mereka 




jannah(ti) ashabul ila rabbihim wa akhbatu salihati 

surga (adalah) para . . kepada Tuhan dan mereka kebajikan 

penghuni mereKa itu mereka _ merendahkan diri _ _ 

II & %% Sjap- t>: p 

kal a‘ma farTqaini Masalul khalidun(a) fiha hum 

seperti orang dua golongan perum- kekal di dalam- mereka 

buta (kafir & mukmin) pamaan nya 



& fs* 

> / 9/0 

J* 

& ~ 0,\\0 


19 

afala tazakkarun(a) 
maka apakah kalian tidak 
mengambil pelajaran 

maSala(n) 

perum¬ 

pamaan 

n - 

yastawiyani 
sama 
keduanya 

- VI 

hal 

apakah 

rvj — 

was-sami'(i) 
dan yang dapat 
mendengar 

wal basTri 
dan yang dapat 
melihat 

- WtW 

wal a&arnnM 
dan orang 
tuli 


-- 0 -— 19 1M - ff ~~ 

v fi »$.9 ^ 9 * i ** Mi rr x »i / 

v£- Cil & 

mubln(un) nazTrum Makum inn! ila qaumiht nuhan arsalna Wa laqad ^ 

{25} yang nyata (adalah) pern- bagi sesung- kepada Nuh Kami telah dan 

beri peringatan kalian guhnyaaku kaumnya u 

- ,w* 


arsalna Wa laqad 
Kami telah dan i24r 

mengutus sungguh 

—- 


3i ‘Arti ij&SS 5i 

alTm(ini yaumin ‘azaba * ‘alaikum akhafu Jnnl illallah(a) la ta'budu *1 

yang sangat pada hari azab atas kalian takut sesungguh- kecuali Allah kalian tidak agar 

pedih 

li 


inni illallah(a) 

sesungguh- kecuali Allah 
nya aku 


la ta'budu *1 

kalian tidak agar 

menyembah 


Vi 

Pasyaram Ilia naraka nia mlf>g qaumihT kafaru lazina mala-ul Fa qalal f^Et' I 

seorana melainkan kami melihat tidak dari kaumnya kafir oranq-oranq pemuka- maka 

(Nabi Nuh as) 


• r • •' - J ' -i i imi 

seorang melainkan kami melihat tidak 
manusia kamu 


lazina mala-ul 

orang-orang pemuka- 
yang pemuka 


Fa qalal 
maka 
berkata 


(li Vi dXij Uj GH* 

hflHiunr arazifuna ' hum lailna ilia! (it)taba‘aka narakat wa ma 


hadiynr arazifuna ' hum 

rendah orang-orang yang mereka 
hina di antara kami 


la±Tna 

orang-orang 
yang 


ilia! (it)taba‘aka narakat wa ma 

kecuali mengikuti kami melihat dan tidak sepert» 

kamu kamu harn _L 


I I 1 rtrtTMrhruiL-Mm ki-il fnrllirn ( Qbina * laL'i im n ra fTlSI fR Vfllll 


kaMbmja) 
ladal ah) orang- 
orang yang dusta 


ahmatarti wa atanl mir rabbT 'ala bayyinatim kuqtu ing lara-aitum ya qaumi Gala 

rahmat dan Dia beri- dariTuhanku di atas aku jika apa wahai dia ^ 1 


i na?unnukum bal 
kami me- bahkan 

yakini kalian 


min fadlim 
keutamaan 


‘alaina 
atas kami 


Makum 

bagi 

kalian 


nara 

kami 

melihat 


wa ma ra yM 
dan pt'fiidapai 
tidak 


rahmetarti wa atanl mir rabbT 
rahmat dan Dia beri- dari Tuhanku 
kan kepadaku 


'ala bayyinatim 
diatas 
keterangan 


apa 
pendapatmu 


•s 

{28} 


opS d ’£\j 


karihun(a) laha wa aqtum a nulzimukumuha 
membenci padanya dan apakah kami akan me- 

kalian maksakannya pada kalian 


wahai dia 
kaumku berkata 

** - w 


‘alaikum 
atas kalian 


e>XJ> ot 

min 1 

dad Wi-Nj* 



fa ‘ummiyal 
lalu 
disamarkan 

IMx 


O-fiicjfi tnir wi^drf y-ii»KTWiuh 

-/ ! MrttJd WAjlh 


|| m iwiniktlnt^ 





































































Surah Ke-11 


JuzKe-12 


Yi 


YYo 




TV x i I "V » A, ^ 

L®j <l)i ^ -£J*-L9 

‘ala Hah i ajriya fn ma!a(n) ‘alaihi 1$ walukum Wa yS qaumf 

dari Allah kecuali upahku tidaklah harta atasnya aku tidak meminta dan wahai 

ada (seruanku) kepada kalian kaumku 


%Jj\ fty f£Ai S' 



akan tetapi 
aku 


rabbihim 

Tuhan 

mereka 


muiaqu 

menemui 


1 innahum 
sesungguh- 
nya mereka 


Urnanti 

beriman 


'tarattuhum 
aku mengusir 


>n 

jika 


minallahi 

dari 

(azab)Allah 



w 



, ^ 
<y* 

^ 

yaq$urunT 

may 

Wa ya qaumi 

menolongku 

siapa 

dan wahai 


yang 

kaumku 


l 32 lna bf EArMII ana 

orang-orang mengusir aku 

yang 

* wr 

S *' 


{29} 


lajhdtinfoi 
yang bodoh 




qaumaq 

(sebagai) 

kaum 


3j3 v!^ ojs== > joy&\ 

waia khazfl'inullahi ,' lndr ,,. , lak T Wa la aqDIu afala tazakkarur,(a) 

dan kekayaan aku memdiki kepada dan aku tidak v3U) maka apakah kalian tidak 

tidak kalian mengatakan mengambil pelajaran 


rj - mm 

0?j^ c3yU Jy'^3 51 




tazdari lif Eazlna wa id aqQlu 

rendah kepada orang- dan aku tidak 

orang yang mengatakan 


malakuw J^TtT 


- 

W% 


^ 9 

£&\ 


(adalah) 

malaikat 


sesungguh- 
nya aku 


wa la aqulu gafba Vlamul 

dan aku tidak yang gaib aku 

mengatakan mengetahui 


'll W^k h 

i&M inm ffaqfusihim bi ma 

kalau sungguh dalam diri dengan 

begitu aku mereka apa yang 


il£f 4S 

* alamu allahu khaim(n) 
lebih Allah kebaikan 
mengetahui 


mengatakan _ _ 

‘M'M&Ji c) 

“’ tu 'ahumulMm lay 


V> 

” r» ur’ 

qj’tiyahumullahu lay ’ a'yunukum 

lah mendatangkan tidak menurut 

kepada mereka akan pandangan kalia 


tidak menurut 

_ akan pandangan kalian | 

cjjja, 2 3 u&M '4 

aL'ifirto i5rla[fnn!a rt*rl r?" «r.k,. Hc.fi t n csi imirv/rH \ Ftf*In^"7 


fa akSarta jadaltana qad 

maka kamu telah kau telah men- sungguh 
memperbanyak debat kami 


yi nuhu Qalu 

wahai Nuh mereka 

berkata 


<3is {§) 


zalimin(a) lamina? 

orang-orang sungguh 

yang zalim termasuk 


alls n* 




Gala 
dia {32} 

berkata 


mina?-sadrqin(a} 
termasuk orang- 
orang yang benar 


kuqta 

kamu 


ing ta'iduna 
jika kamu ancam 
kami 

uu «w 


bl ma fa’ttna jrddlana 

dengan maka datang bantahan 
apa yang kan pada kami pada kami 

"HT 


-3 Si % oi ski - -iot ca 

Wa la yaqfa'ukum bimu'jizinfa) aqtum wa ma sya’a iq (Allahu) bihi ’ ya’tTkum innama 

dan tidak berguna {33} (mampu) kalian dan Dia meng- jika Allah dengan mendatangkan sunggul 

bagi kalian 

IV 


bimu'jizlnfa) aqtum wa ma sya’a iq (Allahu) bihi 1 ya’tTkum innama 
(mampu) kalian dan Dia meng- jika Allah dengan mendatangkan sungguh 
melepaskan diri Jidaklah^ hendaki _ nya_ pada kalian hanyalah 


- fj -w- mm sp ww 

&£ Si A# iilof a P c st i)T && a. 5 

vuawivakum av yundu kanalfahu inq ' iakum ansaha an arattu In i 


yugwiyakum ay yundu kanalfahu ing 

menyesatkan untuk meng- Allah jika 

kalian hendaki 


Iakum 

kepada 

kalian 


aq?aha 

memberi 

nasehat 


untuk aku hendak jika 


»> 

nu$ht 

nasihatku 


cSL x & 

A ) •• * \ 

(if)tarah(u) 
Dia mengada- 
ada 


ii 


yaqulunaf 

mereka 

mengatakan 

■ r. a|i- 


Am 

ataukah 



(Avj 

a'un(a) wa ilaihi 'rabbukum h wa 


turja'un{a) 
kalian dikembaltkan 


dan 

kepada-Nya 


»> 


3- tyj&i istj iM & 3 


tujrimun(a) 
kalian berbuat 


rrrim ma tmn um 
dari apa berlepasdiri 
yang 


wa ana 
dan aku 


tjramE fa ‘alayya (tf)taraituhu inif qut 
dosaku maka aku membuat- jika kata 

atasku buatnya kanlah 


Cj*\ M ly> V! cikj&O* <yL>^k l) & 

arnanu qad mang illd ming qaumika yu’mina lay annahu Ha nuhin 

telah sungguh orang- kecuali di antara beriman tidak bahwa- kepada Nuh 

beriman yang kaum kamu akan sanya 


-ww 

i-'.>»T \' ’ 

bLj&U \yh uj ^>-^3 3^ 

ht d‘i/tirvirvQ f; 1 Stcci ui. _ a} tr5nH: hi t-i I i W n L 



bt a'yunfna 
dengan peng- 
awasan Kami 


falka 

kapal 


Wa^nal! 
dan buatlah 


{36} 


yafafOn(a) 

kerjakan 


H H 


kanO bl ma fata tabla ir 

mereka dengan maka janganlah 
apa yang kamu bersedih hati 

1*1 


3 V-jJ 

mugraqun(a) \ innahum zalamu fil lamina wa la tukhatibru wa wahylna 


mugraqun(a) . - 

{37} orang-orang yang akan sesungguhnya 
ditenggelamkan mereka 


tentang orang- 
orang yang 



dan janganlah kamu 
bicarakan dengan aku 
r,’ , :• •. . . 

%>„uUi fUlMh r*«4U4Lh 

rvUtciti 



11. HOD 
(Nabi Hud a.s) 


225 


& 


29. Dan wahai kaumku! Aku tidak me¬ 
minta harta kepada kamu (sebagai imbal- 
an) atas seruanku. Imbalanku hanyalah 
dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan 
mengusir orang yang telah beriman, 
Sungguh, mereka akan bertemu dengan 
Tuhannya, dan sebaliknya aku meman- 
dangmu sebagai kaum yang bodoh. 

30. Dan wahai kaumku! Siapakah yang 
akan menolongku dari (azab) Allah jika 
aku mengusir mereka? Tidakkah kamu 
mengambil pelajaran? 

31. Dan aku tidak mengatakan kepadamu, 
bahwa aku mempunyai gudang-gudang 
rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku 
tidak mengetahui yang gaib, dan tidak 
(pula) mengatakan bahwa sesungguhnya 
aku adalah malaikat, dan aku tidak (juga) 
mengatakan kepada orang yang dipan- 
dang hina oleh penglihatanmu, "Bahwa 
Allah tidak akan memberikan kebaikan 
kepada mereka. Allah lebih mengetahui 
apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, 
jika demikian aku benar-benar termasuk 
orang-orang yang zalim." 

32. Mereka berkata, "Wahai Nuh! Sung¬ 
guh, engkau telah berbantah dengan 
kami, dan engkau telah memperpanjang 
bantahanmu terhadap kami, maka da- 
tangkanlah kepada kami azab yang eng¬ 
kau ancamkan, jika kamu termasuk orang 
yang benar." 

33. Dia (Nuh) menjawab, "Hanya Allah 
yang akan mendatangkan azab kepada¬ 
mu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak 
akan dapat melepaskan diri. 

34. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat 
bagimu sekalipun aku ingin memberi 
nasihat kepadamu, kalau Allah hendak 
menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, 
dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan" 

35. Bahkan mereka (orang kafir) berkata, 
"Dia cuma mengada-ada saja"Katakanlah 
(Muhammad), "Jika aku mengada-ada, 
akulah yang akan memikul dosanya, dan 
aku bebas dari dosa yang kamu perbuat." 

36. Dan diwahyukan kepada Nuh, "Ke- 
tahuilah, kaummu tidak akan beriman, 
kecuali orang yang benar-benar beriman 
(saja), karena itu janganlah engkau ber¬ 
sedih hati tentang apa yang mereka per¬ 
buat. 

37. Dan buatlah kapal itu dengan peng- 
awasan dan petunjuk wahyu Kami, dan 
janganlah engkau bicarakan dengan Aku 
tentang orang-orang yang zalim. Sesung¬ 
guhnya mereka itu akan ditenggelamkan" 
























































4 


Surah Ke -11 


JuzKe-12 


226 


11.HUD 
(Nabi Hud a.s) 


38. Dan mulailah dia (Nuh) membuat ka- 
pal. Setiap kali pemimpin kaumnya ber- 
jalan melewatinya, mereka mengejeknya. 
Dia (Nuh) berkata, "Jika kamu mengejek 
kami, maka kami (pun) akan mengejekmu 
sebagaimana kamu mengejek (kami). 

39. Maka kelak kamu akan mengetahui 
siapa yang akan ditimpa azab yang meng- 
hinakan dan (siapa) yang akan ditimpa 
azab yang kekal." 

40. Hingga apabila perintah Kami datang 
dan tonnur (dapur) telah memancarkan 
air, Kami berfirman, "Muatkanlah ke da- 
lamnya (kapal itu) dari masing-masing 
(hewan) sepasang (jantan dan betina), 
dan (juga) kefuargamu kecuali orang 
yang telah terkena ketetapan terdahulu 
dan (muatkan pula) orang yang beriman." 
Ternyata orang-orang beriman yang ber- 
sama dengan Nuh hanya sedikit. 

41 * Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua 
ke dalamnya (kapal) dengan (menyebut) 
nama Allah pada waktu berlayar dan ber- 
labuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang" 

42. Dan kapal itu berlayar membawa 
mereka ke dalam gelombang laksana 
gunung-gunung. Dan Nuh memanggil 
anaknya, 399 * ketika dia (anak itu) berada 
di tempat yang jauh terpencil, "Wahai 
anakku! Naiklah (ke kapal) bersama kami 
dan janganlah engkau bersama orang- 
orang kafir" 

43. Dia (anaknya) menjawab, "Aku akan 
mencari perlindungan ke gunung yang 
dapat menghindarkan aku dari air bah!" 
(Nuh) berkata, "Tidak ada yang melin- 
dungi dari siksaan Allah pada hari ini 
selain Allah yang Maha Penyayang" Dan 
gelombang menjadi penghalang antara 
keduanya; maka dia (anak itu) termasuk 
orang yang ditenggelamkan. 

44. Dan difirmankan, "Wahai bumilTelan- 
lah airmu dan wahai langit (hujan!) ber- 
hentilah"Dan air pun disurutkan, dan pe¬ 
rintah pun diselesaikan, 400 * dan kapal itu 
pun berlabuh di atas Gunung Judi, 401 * dan 
dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim." 

45. Dan Nuh memohon kepadaTuhannya 
sambil berkata, "Wahai Tuhanku, sesung¬ 
guhnya anakku adalah termasuk keluar- 
gaku, dan janji-Mu itu pasti benar. Engkau 
adalah hakim yang paling adil." 


399) Nama anak Nabi Nuh a.s. yang kafir itu Qan'an, 
sedang putra-putranya yang beriman ialah Sam, Ham, 
Jafis. 

400) Yakni Allah telah melaksanakan janji-Nya dengan 
membinasakan orang yang kafir kepada Nabi Nuh a.s. 
dan menyelamatkan orang yang beriman. 

401) Gunung Judi terletak di Armenia sebelah selatan, 
berbatasan dengan Mesopotamia. 


\\ 


T'Yl 


\r 




t rn ' Bi Z " 

* I \ 's' \ *'Js £ 9 ' 


% 0. dm £*<§ 


sakhiru 

mereka 

mengejek 


ming qaumihl mala-um ‘alaihi marra wa kullama 

dari kaumnya pemuka- atasnya berjalan dan setiap 

□emuka melewati kali 

--- if - W~“ 


fulk(a) 

bahtera 


Wa 

Daruiia (Nyfi) 
membuat* 


x'?' >•; >-r*< ifi-r <s~ 'uH A 

' 9 OJJ>i — > US ’Si* £.5 t>i dU 


V*/ 

{38} 


ir ✓ w ^ ^ 

taskharun(a) kam§ jmingkum naskharu fa inna minna taskharu 

kalian sebagai- kalian akan maka sung- pada kalian 

mengejek_mana_mengejek guh kami kami mengejek 


m gate minhjt* 
jika dia pada (per- 
berkata buatan] nya 


afsthum ‘alaihi wa yahiltu yukhzThi ‘azabuy 

azab atasnya dan (yang) menghinakan- siksaan 
menimpa nya (di dunia) 


_ _ _ memmpa _ n^^h dunia) _aatm i^T/a yang 

ts jf 1 vsb b 

ftha rihlhmit nutria tannfirn wa faraf amninS in'a iZa 


ya’tlhi may ta'lamuna Fa 

men- siapa kalian mengetahui maka akao 
data nqinya yang 


4 ✓ $ 




fiha 

di 

dalamnya 

(ih)ljmil 

muat 

kanlah 

qulna 

Kami 

berfirman 

tannuru 
mata air 

wa farat 
dan me- 
mancarair 

amrun§ 

perintah 

Kami 

ja’a 

telah 

datang 

\ia 

apa 

bila 

Hatta 

sehingga 

roQi muqim(un) 
y an g terus- 
menerus(diakhirat) 




mm 






w ws 


A 


qaulu ‘alaihil 

per- atasnya 

kataan 


(St* 4 * i)* 

sabaqa maq ilia 

terdahulu orang kecuali 

yang 


7 c^2' &£ 


(ir)kabQ Wa qalar 

naiklah kalian dan dia 
berkata 



wa ahiaka 
dan 

keluargamu 

- V# 


(te)naini 

dua 


zaujaini& 

sepasang 


rrting kulliq 
dari masing- 
masing 


J-A3 TP WJ CJ* ' 

qalil(un) ilia ma'ahu Smana wa ma aman(a) wa man 
sedikit kecuali bersama- beriman dan telah dan orang 

nya tidaklah beriman yang 


Srb W S? 

Wa hiya rahlm(un) 

dan {41} Maha 

dia Penyayang 


Tr 


ratihi inna wa m;ir?i4ha ^ bismilfShi nb.3 


la gafuru r 
sungguh Maha 
Pengamp<jn 


wa kana nibnahu 

dan dia anaknya 


rabbi inna wa murs&ha ^ bismillShi ffM 

Tuhan sesung- dan ber- , majrer dengan nama di 

kau guhnya _ labuhoya pada ^akbi berl ayamya Allah _ da^m nya 


_ - Penyaya n g Pi: nqampun ku guhnya Sabuhn aaiannnya 

4 m « »- ~~ 

1 / x / > | ^ • ) y/ 1 “ 1 j/ ? * >> s' , > # * 

>-4i 

a kana nibnahu nuhu wa nad§ kal-ithaKil frmatiim-r bihim taarT 

Nuh 

tr 


dan 
memanggil 


kal-jibal(i) 
seperti gunung 


fr maujing bihim l^rf 

dalam gelombang mereka berlayar 


1* 

{42} 




ma'al-kafinn(a) 
bersama orang- 
orang yang kafir 


wa la takum 
dan janganlah 
kamu menjadi 



ya bunayyar 
hai anakku 




fi ma‘ziliy 
di tempat 
terpencil 


\ ta 'agimni qala 

tidak ada dia 

pelindung_berkata 



a -w 

5jU $ 


ya stmum 
yang akan 
menjagaku 


' ila jabaliy 
ke gunung 


sa-awi Mia 

aku akan dia 

menuju berkata 


et C0 1 ^ i P 

mauin h?tinahitnnn! wa rahimfai mar ilia min nmrHiah! ' .n.m. 


fa k^na mauju 

maka dia gelom- 

menjadi_bang 


bainahumal wa h§la 
di antara dan 

keduanya menghalangi 


f<) 


7j 

wb yS sama 11 
dan wahai 
langit 


ma'aki 

airmu 


~ww 

> 


mar ilia 
orang kecuali 

yang 


min amrillah! ’yaurrha 
dari azab Allah hari ini 


(ib)laT 

telanlah 


? JSj # 

ya ardub Wa qlla 

wahai bumi dan {43} 

difirmankan 


minal-mugraqln(a) 
termasuk orang-orang 
yang ditenggelamkan_ 

i*r 


77 &&& 'j*> £i\ cM 


W3 qBa 
dan 

dikatakan 


‘alal judiyyi 
di atas Bukit 
Judi 


wastawat 
dan berlabuh 
(bahtera) 


amru wa qu^liyal 

perintah dan di- 

selesaikan 


ma’u wa gi^iai 

air dan berhentilah 

disurutkanlah 


A 


9> 



* Kiss ss s s* 1 tlii 1^*21 

Jljai jhj ttigp 

~ =,_ ^alimlnCa) lil qaumi? 

yang zalim bagi kaum 


rabbi fa qala rabbahu nuhur Wa nada iaa\ ?SlimTh(a) lil qaumiz pp'dbl 

Tuhanku maka (kepada) NQh dan yang zalim bagi kaum binasalah 

berkata Tuhannya berseru 


— :- » -~~ w 

^37 cZ\j 3>J! & 

hakimln(a) ' ahkamui waaqta haqqu wa‘dakal wa inna **'^*min ahll ubini 

para paling adil dan Engkau benar janji Engkau dan sesung- dari anakk 

guhnya 


(iti'jnf 

dari anakku 

keluargaku 





MltT" 

Guiiiuth 



Tawliah 

M.-tdrf waijih Mtiniinii' 




















































Surah Ke-11 


JuzKe-12 




w 


Y TV 




c&% ^ ^£Ab'o^ ^3). Jii 


fa la tas'alni 
maka jangan kamu 
mohon pada-Ku 


gairu salifr(iri) 
tidak baik 


'amalun 

per- 

buatan 


innahQ 

sungguh 


laisa 

bukan 


innahQ 

sungguh 

dia 


ya nQhu Q§la 

Nub Dia 

berfirman 


“W 


, _ 1 »I 9 15 , 

& o^Sot di ^ ft ^ 


minal-jahilm(a) an takuna 

{46} termasuk orang- agar kamu 

orangyang bodoh tidak menjadi 


a‘i?uka rnni 'ilm(un) bihT laka m£ laisa 

nasihatkan sungguh ilmu dengan- bagi apa yang 

padamu Aku nya 

w***~ 


kamu 


tidak 


■fa % a 4 6&&&& ei # ,3i5 

wa ilia WitfuriJ ftihl mSSaisa a&aiafctt an a'uzu hika innt rabbi Gala 

danjika ilmu dengan- bagjku apa yang aku tanyakan bahwa bsriindung sungguh Tuhanku dia 
tidak 


i* 

mm 

dengan- bagsku 
nya 


>*> ) 



aku tanyakan 
padamu 

H 


QHt St o% 

yQ nQhuh QTia minalrkhffs rin(a) 

wahai dikatakan {47} termasuk orang- 

Nuh orang yang rugi 


a . H If W V# 



a'uzu j ft a 
bsriindung 
kepadamu 

1ST 


innt 

sungguh 
aku 


Gala 
Tuhanku dia 
berkata 


was tarharnni 
dan kau 
kasiham aku 

irrr 


tagfirfi 

Kau am pun i 
aku 

w 


ma'ak(a) 

bersama 

kamu 


mim mam 
dari orang- 
orang yang 


tJcj <zSyj XL* 


wa ‘ala umamim 
dan atas 
umat-umat 



j A 
V*/ 

•v 


nika 

itulah 

{48} 

allm(un) 

yang 

pedih 

‘a£§bun 

azab 


'alaika wa barakatin minnS 
atas kamu dan keberkahan dari 
Kami 

Tinsr 


bi saiamim (ihjbit 

dengan turunlah 


> 




»» *** X 


dari 

kami 


yamassuhum suhnma ' sanumatti'uhum w& umamuri 
akan menimpa kemudian akan Kami beri dan umat- 
mereka mereka kesenangan umat 

rat? 


-— «v —;— w c ~ w ■ , W'Xso 

cX\ X4S30 C X^y LXS\ht 


wa l§ qaumuka 
dan tidak juga 
kaummu 


aqta 

kamu 


ta'lamuha 

mengetahui- 

nya 


kunta 

kamu 


ma 

tidak 


Wa ila 'adin 

O 

m 

dan kepada 
kaum 'Ad 

{49} 


ilaik(a) nuhfha ^gaibi ^mln antbi’fl 

kepada- Kami mewah- gaib {masa diantara 
mu yukannya lampau) berita-berita 

w* -p-Hir 


C s * ■* r . E. ^ **» 


!il-muttaqin(a) 
bagi orang-orang 
yang bertakwa 


‘aqibata 
kesudahan 
yang baik 


sesung- 

guhnya 


fa?bir 
maka ber- 
sabarlah 


haza ming qabll 
sebelum 


min iirthin maiakum Ai’lhiirii dinha vri nanmi 1 fiAIn hfirlSfnl ' akhahum 


min iiahin 
satu tuhan pun 


ma lakum 
tidak ada 
bagi kalian 


(u’)budull§ha 
sembahlah Allah 


ya qaumi* q§la huda(n) 'akhahum 

wahai dia (Allah mengutus) saudara 

kaumku berkata Hud mereka 




/ f> V>| »>*-f »| 


wm 

»> 


<>*< 


alaihi la as’alukum Ya qaumi 
atasnya aku tidak minta wahai- 

kepada kalian kaumku 


{50} 


muftarun{a) 
mengada ada 


ilia aqtum 

melain- kalian 

kan 


in gairuh(u) 

tidaklah selain 
Dia 


S-I 6i fX\ 


, afalata'qitun(a) fatarant ‘alallalT ilia 

{51} maka apakah kalian mencip- atas Yang kecuali 

tidak berakal takan aku 

c\\ 1 »> 1 r> • r~ ' 1 ^ ^ 

uJi yy ^ uji 

ftsma’a tfibu ftumma 'rahbakum fisltanfiru Wa va aaumis 



in ajra(n) 

tidak- upah 
lah 


sama’a ^yursilis Uaibl tubu Summa Vabbak.um (is)tagfiru Wa ya qaumis 

(hujan di) (niscaya) Dia kepadanya bertobat kemudian (kepada) mohon ampunlah dan wahai 

langit mengirimkan lah kalian Tuhan kalian 

T9 Ti 


kalian kaumku 

I*»li 


wa la tatawallau * iia quwwatikum qumvatan ’ wa yazidkum midraraw ‘alaikum 

kekuatan 


dan janganlah 
kalian berpaling 


a quwwatikum 
kepada kekuatan 
kalian 


yazi 

dan Dia menambah 
kepada kalian 


(dengan)sangat 

deras 


^ n : - 

b»j U IjilS 


i 




nahnu wa ma bi bayyinatiw 
kami dan dengan bukti 
tidaklah yang nyata 


ji'tana ma 

kau datang tidaklah 

pada Kami 


ya hudu Qalu 

wahai mereka 

Hud berkata 


mujrimln(a) 

{52} (sebagai) orang-orang 
yang berbuat dosa 


fa 


mm far 

M ^ Lj <SJLyS c> 



bimu'minln(a) 
menjadi orang-orang 
yang beriman 

TTTXT 

' ‘ 


laka 

terhadap- 

mu 


nahnu wa ma 
kami dan 

tidaklah 


‘ang qauiika 
sebab perkataan 
kamu 



■_M#tfJ Wrtji b m imrn* 11 



alihatina bi larrki 

tuhan-tuhan mening- 

kami galkan 


^ 11H0D 927 

(Nabi Hud a.s) ! .wBr 

46- Dia (Allah) berfirman, "Wahai Nuh! 
Sesungguhnya dia bukanlah termasuk 
keluargamu, karena perbuatannya sung¬ 
guh tidak baik, sebab itu engkau jangan 
memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak 
engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasi- 
hatimu agar (engkau) tidak termasuk 
orang yang bodoh" 

47. Dia (Nuh) berkata, "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku berlindung kepada- 
Mu untuk memohon kepada-Mu sesuatu 
yang aku tidak mengetahui (hakikatnya). 
Kalau Engkau tidak mengampuniku, dan 
(tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, 
niscaya aku termasuk orang yang rugi" 

48. Difirmankan, "Wahai Nuh! Turunlah 
dengan selamat sejahtera dan penuh ke¬ 
berkahan dari Kami, bagimu dan bagi 
semua umat (mukmin) yang bersamamu. 
Dan ada umat-umat yang Kami beri kese¬ 
nangan (dalam kehidupan dunia), kemu¬ 
dian mereka akan ditimpa azab Kami 
yang pedih." 

49. Itulah sebagian dari berita-berita gaib 
yang Kami wahyukan kepadamu (Muham¬ 
mad); engkau dan kaummu tidak pernah 
mengetahuinya sebelum ini. Maka ber- 
sabarlah, sungguh, kesudahan (yang baik) 
adalah bagi orang yang bertakwa. 

Kisah Nabi Hud a.s. 

50. Dan kepada kaum'Ad (Kami utus) sau¬ 
dara mereka. Hud. Dia berkata, "Wahai 
kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tu¬ 
han bagimu selain Dia. (selama ini) kamu 
hanyalah mengada-ada. 

51. Wahai kaumku! Aku tidak meminta 
imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. 
Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah 
menciptakanku. Tidakkah kamu menger- 
ti?" 

52. Dan (Hud berkata), "Wahai kaumku! 
Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu 
lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia 
menurunkan hujan yang sangat deras, 
Dia akan menambahkan kekuatan di atas 
kekuatanmu, dan janganlah kamu berpa¬ 
ling menjadi orang yang berdosa" 

53. Mereka (kaum 'Ad) berkata, "Wahai 
Hud! Engkau tidak mendatangkan suatu 
bukti yang nyata kepada kami, dan kami 
tidak akan meninggalkan sesembahan 
kami karena perkataanmu dan kami tidak 
akan mempercayaimu, 




















































« 


228 


11. HUD 
(Nabi Hud a.s) 


54. kami hanya mengatakan bahwa seba- 
gian sesembahan kami telah menimpakan 
penyakit gila atas dirimu. "Dia (Hud) men- 
jawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada 
Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas 
diri dari apa yang kamu persekutukan, 

55. dengan yang lain, sebab itu jalankanlah 
semua tipu dayamu terhadapku dan jangan 
kamu tunda lagi. 

56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada 
Allah Tuhanku danTuhanmu.Tidaksatu pun 
makhluk bergerak (bernyawa) melainkan 
Dialah yang memegang ubun-ubunnya 
(menguasainya). Sungguh, Tuhanku di jalan 
yang lurus (adil). 

57. Maka jika kamu berpaling, maka sung¬ 
guh, aku telah menyampaikan kepadamu 
apa yang menjadi tugasku sebagai rasul 
kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti 
kamu dengan kaum yang lain, sedang 
kamu tidak dapat mendatangkan mudarat 
kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya 
Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. 

58. Dan ketika azab Kami datang, Kami 
selamatkan Hud dan orang-orang yang 
beriman bersama dia dengan rahmat Kami. 
Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) 
dari azab yang berat. 

59. Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang 
mengingkari tanda-tanda (kekuasaan) Tu- 
han. Mereka mendurhakai rasul-rasul-Nya 
dan menuruti perintah semua penguasa 
yang sewenang-wenang lagi durhaka. 

60. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat 
di dunia ini dan (begitu pula) di hari Kiamat. 
Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan 
mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat 
Hud itu, 

Kisah Nabi Saleh a.s. 

61. dan kepada kaum Samud (Kami utus) 
saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai 
kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan 
bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu 
dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 
pemakmurnya, 402 * karena itu mohonlah 
ampunan kepada-Nya, kemudian bertobat- 
lah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku 
sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperke- 
nankan (do'a hamba-Nya)" 

62. Mereka (kaum Samud) berkata, "Wahai 
Saleh! Sungguh, engkau sebelum ini berada 
di tengah-tengah kami merupakan orang 
yang diharapkan, mengapa engkau mela- 
rang kami menyembah apa yang disembah 
oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami 
benar-benar dalam keraguan dan kege- 
lisahan terhadap apa (agama) yang engkau 
serukan kepada kami." 



402) Manusia dijadikan penghuni dunia untuk 
menguasai dan memakmurkan dunia. 


3V 1 A 


usyhiduliaha inn] qala 

aku bersaksi sesungguh- dia 

(kepada) Allah nya aku berkata 


\ i) 


bisu'(in) alihatina ba'du 

dengan sesemba- sebagian 

keburukan han kami 


% 1$ l[ 


± 



. *> 9 

i 6i » 

'ofj 

fa kTdunt 
maka perda- 
yakan aku 

Miq dunihT 
dari selain-Nya 

{54} 

tusyrikun(a) 

kalian 

persekutukan 


(i’)tarSka 
telah menimpa¬ 
kan kepadamu 

#■** 

barfum 

berlepas 

diri 


<iia naqulu |n 1 

melainkan kami- tldalt 

k atakan 

ft !5 


aku 


c fti 0 i&SH 


ma wa rabbikum rabbT 
tidak dan Tuhan kalianTuhanku 
ada 

mr 


‘alallahl tawakkaltu IrinT 

terhadap berta- sungguh l") 

Allah wakal aku 

“ 


anni lA'rSS.y hact£| 

bahwa dan saksikanlah 
oleh kalian 

la cunzirun(i) &umma jamran I 

janganlah kalian kemu- %emuany* 

beri tangguh padaku dian 




mustaqTm(in) ‘ *' 


nustaqTm(in) 
yang lurus 


‘alS sirStim 
di atas jalan 


rabbT inna 
Tuhanku sesung¬ 
guhnya 


bi nasiyatiha 
ubun-ubunnya 


§khi2um 
meme¬ 
gang 

ww 


ilia huwa 
melainkan 
Dia 


jAl ^ cXpJ C I Jji ott 

wa yastakhiifu ilaikum bihT ursrllu m3 atHagiukum fa qad tawallau Fa iq 

dan akan kepada dengan- aku diutus apa aku telah sampai- maka kalian maka 

mengganti kalian nya yang kan pada kalian sungguh berpaling jika 


mi n dab t ikH 
satu makhluk 
meiata pttn 


«v -- 

o 

■ • 

{56} 




Si 


*%£ C} ft 


hafi?(un) syai’in 

Maha sesuatu 

Pemelihara 

Taf 

* / 4'' 

4jla 


‘ala kulli rabbi inna syai'a(n) wa la tadurrunahu gairakum qauman fJJ . 

atas Tuhanku sesung- sedikitpun dan kalian tidak dapat selain (dengan) T 

nuhnva memudaratkan-Nya kalian ka, im unanku 


segala 


guhnya 

IT 


kaum 



\p\ am '4 es 8 

{57} 


ma'ahu amanQ wal lazTna 

bersama- beriman dan orang- 

nya orang yang 


Kami 

selamatkan 


keputusan datang 
Kami 


dan 

tatkala 


\jb*c>r z\g J -Jyp ll* 


bi ayati jahadu ‘aduq Wa tilka 

ayat-ayat mereka kaum 'Ad dan 

mengingkari itulah 


{58} 9alI?(in) 


yang 

keras 


min ‘aiabin 
dari azab 
(berupa angin) 


wa najjainahum mlnnAU 
dan Kami sefamat- dari 
kan mereka Kami 


f-* ’A' ■('{>> ,7777 ® *' 

<s* \y^j pm 

Wa utbi'u _ 'anld(rn) kulli iabbarin amra wat taba'u rusuiahu wa ‘asau Mbtiihim 


Wa utbi'u f 

dan mereka {59} 

diikuti 


'anld(in) 

yang 

durhaka 


kulli jabbarin 
semua 
penguasa 

>«t T # 


amra wat taba'u rusulahu wa ‘asau 

perintah dan mereka Rasul-rasul dan mereka Tuhan 

mengikuti Nya mendurhakai mereka 


y\ oi ' (LPJ Axi) LjjJl 


a la 
ingat- 


rabbahum 
(terhadap) 
lah Tuhan mereka 


kafaru 

mereka 

kafir 


‘adang inna a la 
kaum sesung- ingat- 

'Ad guhnya lah 


qiyamah(ti) wa yaumai la'nataw dun-ya fi nnzlhld 
Kiamat dan pada (oleh) dunia di dalam 

hari kutukan ini 

w 


- . 777T m w %v 

JlS L>J—^bU-1 i (Jlj $0 jUJ. IJuo 


qSla saliha(n) 

dia Saleh 

berkata 

T9 


l akhahum Wa ila samuda 

(Allah mengutus) dan kepada Samud 
saudara mereka 


{60} 

w 


hud(in) qsumi 
Hud kaum 


II ‘ading tni tlfll I 
bagi kaum kebinasaan* 
'Ad lah 


Sm P & Aoi ~ pic JM 

minal ar^li lartsya-akum huwa gairuh(u) min ilahin m§ lakum (u’)budullaha yaqauml' 

dari bumi menciptakan Dia selain-Nya satu tuhan pun tidak ada sembahlah Allah wahai 

kalian bagi kalian kaumku 








-Tv 

mujib(un) qarTbum rabbT inna iiaih(i) tubu Summa fastagfiruhu fiha wasta'marakum 

Maha Mem- amat Tuhanku sesung- kepada- bertobat- kemu- maka mohonlah didalam- dan Dia memak- 
perkenankan dekat guhnya Nya lah kalian dian ampun kepada-Nya nya murkan kalian 


it rii & bP % Abt 8 

an atanhanS ha±a qabla marjuwwang fTna kuqta qad ya satihu Qalu 1 

untuk apakahkau ini sebelum menjadi diantara kamu sesung- wahai mereka {61} 

guhnya Saleh 


atanhanS ha±a qabla marjuwwang fTna 

apakah kau ini sebelum menjadi di antara 

larang kami harapan kami 

m - ,v/ t nn i 




Qalu 

mereka 

berkata 


UjPJJ ll4 <JU Gil [j bjbl -U*) C 

murTb(in) iiaihi tad'una mim ma syakktm lafi wa innana aba una ya'budu ma rsnomJa 
{62} orang yang kepada kamu seru- dari apa kera- benar-benar dan sung- Bapak-bapak menyem- apa kami men- 

ragu nya pada kami yang guan dalam guh kami kami bah yang yemhab 


I 1 -! 1 ■ 

Sy.itfawi 1 


ipunih, 

llmr 
II * Gurmiih 


pt. 1 Ja n TTHinfaulf 1 " 

-Ortlqrtloh M rt UJ5^htawlUh 

WaJIb ‘I 

rmm 


I j 4 M 11 MW, 





















































^ > 'J > 

minna bi rahmatim 
dari Kami dengan 

rah mat 


A-** <>** 


ma'ahu amanu 

bersa- beriman 

manya 


■jkj iAlu £4? fcl 


$alihaw najjaina amruna 

Saleh Kami keputusan 

selamatkan Kami 



* ww~ 

£***$< >*■ xti -J. <X\ c i & *. » » ✓ 


Wa akha+al 
lalu 

menimpa 


{ 66 } 


U oj 

'aziz(u) qawiyyul huwal rabbaka inna yaumi'iz(in) ^waminkhizyi 

sesung- pada hari dan dari kehinaan 


Maha- 

perkasa 


Mahakuat 


Tuhanmu 


quhnya 


itu 



* —iu.— f a a sb a h u 

maka 
jadilah 


fr diyarihim 
dalam rumah 
mereka 


saihatu ?alamus 

teriakan (guntur) zalim 


IJuc V i ptZ) \jjL 

by dal a la rabbahum 
kebina- ingatlah Tuhan 
saan mereka 


& 



.*>< 


b\ Ck V 


Qu A&jt. 

qfifO bit busyra ' ibrahTma 


V‘l 

’ll 


samuda inna a la 
kaum sesung- ketahui- 
Samud guhnya 

n 




£ p £■ 

ia yagnau I . \ 


Ob « ' 


lah 


> > 




wm 

: A?' 

ja’at 


ffha yagnau 

di mereka 

dalamnya berdiam 


lam 

belum 


JjuJ 

Wa laqad 


/*"% £. 
. . 


K , W 

Ka_al f«71 
seolah- {6/J 
olah 

f>)- 


'£4 

lisamud(a) 


berkata kabar jembira Ibrahim KamumaiaiKao 

n — ^ - wm — v# — a 

<25 % o 

Fa lammS bamz(in) bi pri jS’a hq 

maka {69} yang dengan membawa dia lalu 

tatkala dipanqqanq daging anak sapi datang 

datang 

i 3 J < 

auhnva 

w , ; 

Cl ill J 


Samud 

! \lb 

y \ 

labi^a fa m3 * salamuq qSla 

i lama maka selamat dia 

tidaklah menjawab 

salama(n) 

selamat 

khlfah(tan) Yn inhum wa aujasa ’ nakirahum liaidi 

ketakutan kepada- dan ia dia mencurigai (menyentuh) 

mereka merasa mereka kepadanya 

la tasilu 1 aidiyahum 

tidak sampai tangan- 

mereka 

3 S 

ra-S 

melihat 

4 luifl 

*£$ tffcS -0 £L :1 Si 

qa’imatun Wamra’atuhu lut(in) ila qaumi ursilna inna IS takhaf q§lu 

. \ dan {70} Lut kepada diutus sungguh- janganlah mereka 

t,erclir! istrinva kaum kami kamu takut berkata 

—--M- --- '-MXM-m’M - 


c-ayiao 

ya'qub(a) 
akan lahir 
Ya’kub 



wa miw warft i 
dan dari 


c ' »l 

bi ishiaqa ^ 
dengan kelahiran 
Ishaq 


fa basysyarnSha 
maka Kami beri kabar 
gembira kepadanya 

i J.«'farT538| 




-€ 


11.HOD 
{Nabi Hud a.s) 


229 


» 


63. Dia (Saleh) berkata, "Wahai kaumku! 
Terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai 
bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberi- 
Nya aku rahmat (kenabian) dari-Nya, maka 
siapa yang akan menolongku dari (azab) 
Allah jika aku mendurhakai-Nya? Maka kamu 
hanya akan menambah kerugian kepadaku. 

64. Dan wahai kaumku! Inilah unta betina 
dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab 
itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan 
janganlah kamu mengganggunya dengan 
gangguan apa pun yang akan menyebabkan 
kamu segera ditimpa (azab)" 

65. Maka mereka menyembelih unta itu, 
kemudian dia (Saleh) berkata, "Bersukarialah 
kamu semua di rumahmu selama tiga 
hari. ;o Itu adalah janji yang tidak dapat di- 
dustakan." 

66. Maka ketika keputusan Kami datang, 
Kami selamatkan Saleh dan orang-orang 
yang beriman bersamanya dengan rahmat 
Kami dan (Kami selamatkan) dari kehinaan 
pada hari itu. Sungguh,Tuhanmu, Dia Maha¬ 
kuat, Mahaperkasa. 

67. Kemudian suara yang mengguntur me¬ 
nimpa orang-orang zalim itu, sehingga 
mereka mati bergelimpangan di rumahnya, 

68. seolah-olah mereka belum pernah ting- 
gal 404) di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud 
mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, bina- 
salah kaum Samud. 

Kisah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Lut a.s. 

69. Dan para utusan Kami (para malaikat) 
telah datang kepada Ibrahim dengan mem- 
bawa kabar gembira, mereka mengucapkan, 
"Selamat."Dia (Ibrahim) menjawab,"Selamat 
(atas kamu)." Maka tidak lama kemudian 
Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi 
yang dipanggang. 

70. Maka ketika dilihatnya tangan mereka 
tidak menjamahnya, dia (Ibrahim) mencu- 
rigai mereka, dan merasa takut kepada me¬ 
reka. Mereka (malaikat) berkata, "Jangan 
takut, sesungguhnya kami diutus kepada 
kaum Lut" 

71. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. 
Maka Kami sampaikan kepadanya kabar 
gembira tentang (kelahiran) Ishak dan sete- 
lah Ishak (akan lahir) Yakub. 


403) Perbuatan mereka membunuh unta itu adalah 
suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh a.s. 
Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka 
hukuman yaitu membatasi hidup mereka hanya 
dalam tempo tiga hari, maka sebagai ejekan mereka 
disuruh bersuka ria selama tiga hari itu. 

404) Demikian cepatnya mereka dihancurkan oleh 
guntur sehingga mereka hancur lebur oleh guntur itu 
tanpa bekas, seolah-olah mereka tidak pernah ada. 


















































4 


230 


11.HOD 
(Nabi Hud a.s) 


72. Dia (istrinya) berkata, "Sungguh ajaib, 
mungkinkah aku akan melahirkan anak 
padahal aku sudah tua, dan suamiku ini 
sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu 
yang ajaib." 

73. Mereka (para malaikat) berkata, "Me- 
ngapa engkau merasa heran tentang ke- 
tetapan Allah? (Itu adalah) rahmat dan 
berkah Allah, dicurahkan kepada kamu, 
wahai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha 
Terpuji, Maha Pengasih." 

74. Maka ketika rasa takut hilang dari 
Ibrahim dan kabar gembira telah datang 
kepadanya, dia pun bertanya-jawab dengan 
(para malaikat) Kami tentang kaum Lut. 

75. Ibrahim sungguh penyantun, lembut 
hati, dan suka kembali (kepada Allah). 

76. Wahai Ibrahim ! Tinggalkanlah (perbin- 
cangan) ini, sungguh, ketetapan Tuhanmu 
telah datang, dan mereka itu akan ditimpa 
azab yang tidak dapat ditolak. 

77. Dan ketika para utusan Kami (para 
malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa 
curiga dan dadanya merasa sempit karena 
(kedatangan)nya. Dia (Lut) berkata, "Ini hari 
yang sangat sulit."^ i|L| ' 

78. Dan kaumnya segera datang kepadanya. 
Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan 
perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku! 
Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih 
suci bagimu, maka bertakwalah kepada 
Allah dan janganlah kamu mencemarkan 
(nama)ku terhadaptamuku ini. Tidak adakah 
di antaramu orang yang pandai?" 

79. Mereka menjawab, "Sesungguhnya 
engkau pasti tahu bahwa kami tidak mem- 
punyai keinginan (syahwat) terhadap putri- 
putrimu; dan engkau tentu mengetahui apa 
yang (sebenarnya) kami kehendaki," 

80. Dia (Lut) berkata, "Sekiranya aku mem- 
punyai kekuatan (untuk menolakmu) atau 
aku dapat berlindung kepada keluarga yang 
kuat (tentu aku lakukan)." 

81. Mereka (para malaikat) berkata, "Wahai 
Lut! Sesungguhnya kami adalah para utus¬ 
an Tuhanmu, mereka tidak akan dapat 
mengganggu kamu, sebab itu pergilah ber- 
sama keluargamu pada akhir malam dan 
jangan ada seorang pun di antara kamu 
yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. 
Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (sik- 
saan) yang menimpa mereka. Sesungguh¬ 
nya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu 
pada waktu subuh. Bukankah subuh itu su¬ 
dah dekat?" 

405) Nabi Lut a.s. merasa susah akan kedatangan 
para utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda 
yang rupawan sedangkan kaum Lut sangat menyukai 
pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan 
homoseksual. Dia merasa tidak sanggup melindungi 
mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya. 



ha±a 


J , 7 * ,1 *V YV > \\" * f,- 

L>i *4'* o)\5 


inna syaikha(n) ba‘IT 

sesung- sudah tua suamiku 

ffuhnya 


wa ha±a l a]Gzuw 

dan ini sudah 

tua 


* » > ^ 1*1 » l 9 


rabmatullahi 
rah ma t Allah 


ir 


iahaba Fa lamma 
lenyap maka 


u w 



wa ana a-alidu y3 wailata o^laj 
dan apa aku akan aduhai 
aku _ melahirk an berkata 


fjjs 3 


QaEu 

mereka 

berkata 


{72} 


£ Y\ 

. 

'ajlb(un) la syaiun 

yang sangat Hingsujj 

ane h s^uatu 


'4. caJ jit 


majid(un) 
Maha 


hamTdum innahu 
Maha sungguh- 

terpuji Dia 


y-j 

ahlal ‘alaikum wa 

wahai atas kalian ftenbarakah- 
penqhuni_j^y- 


- wjm- ---^- W'M 1 —*- 

4 9 C > S* \ 9 >Ll C 9 ^ 9 **\\ ** it- * ^ 

V 


lut(in) 

Lut 




ft qaumi 
tentang 
kaum 



4 Jr t && # 

innahu ‘an ha±a a‘rid 'Ya ibrahTmu 




wa ja'athul rau‘u 1 an ibf£*i?mar 

dan datang rasa takut dari Ibrahim 

kepadanya ___ _ _ 


bahwa- 

sanya 


tinggal¬ 

kanlah 


wahai 

Ibrahim 


I w 9 > 9 * > 9 < £ 

Wa liintma gairu mardud(in) ‘a±abun 

dan {76} (yang) tidak dapat azab 

tatkala ditolak 


pr- {Y?yi pj 

munlb(un) awwahum Mahahmun nbrahTma fnna 

{75} yang suka penghiba sangat Ibrahim sesung- 

kembali (kepada Allah) penyantun guhnya 




datang ke- 
pada mereka 


*v 

trXJ 




m irtnahum 
dan sungguh 
mereka 


p\ iL jj 

rabbik(a) amru ja’a gad 

Tuhan ketetapan telah sung- 

kamu datang guh 


___._ wy 

tli re <SUu b, yx 


haza waqala ±ar‘aw bthtm 

dan dia dadanya dengan 

berkata mereka 


wa daqa bihim 

dan dia dengan 

merasa semi it mereka 


a r a lutaq rusuluna ja'af 

dia merasa (kepada) utusan-utusan datang 

susah Lut Kami 


***** TY V* — f*J ~— 

ly® kj&rc fJi 

kiinu warning qablti itaih(i) yuhra'una qaumuhu Waja’ahu 'astb(un) yaunrur 

mereka dan kepadanya mereka kaumnya dan datang {77} yang amat hari 

kepadanya 


kepadanya mereka 

elumnya bergegas 

f-n» - « — 


dan 
sebelumnya 


jyrmufp 

yang amat hari 


P & & 3JI /fr J6 

wum atharu hunna banatt ha’uial ya qaumi qala sayyrat(t) va'rnaluno* 

bagi lebih suci mereka putri- inilah wahai ia perbuatan- melakukan 

kalian putriku 1 1 




ya qaumi qala 

wahai 
kaumku berkata 



sayyi'at(i) y a mafOnW 

perbuatan- melakukan 

perbuatan keji 


raiyidfiml ra|ulur mingkum afalsa fi daiff 

yang ada seorang di antara tidakkah terhadap 

berakal laki-laki kalian tamuku 




wa la tukhzuni fat taquifaha 

dan janganlah kalian maka bert i valah 
mencemarkanku kepada Allah 


v>i 


%ot 

nufrd(u) ma iatalamu wainnaka m in haao(in) ^ banatike ma lana ‘alimta faqad Qalu , 

kami apa benar-benar dan sung- S uatu keinqinan pada putri- tidak ada kamu sungguh mereka {78} 

kehendaki yang mengetahui guh kamu ^ putrikamu bagi kami telah tahu_berkata 


0> • t 

yu »> r 

syad?d(iri) 
yang kuat 


5ji j\ Vj, p ^ V\-} H 0 

ruknin 5vvi au quwwatan bikum ft fau anna Qale 
kepada aku dapat atau kekuatan untuk aku sekiranya dia 179} 
berkata^_ keluarga berli ndung_ _ kalian me miliki sungguh berkata 

c) &i> ft k 

^"aitim bi ahfiks fa-asri ilaika yasllu lay rabblka rusulu inna yi 


om 

mereka {80} 
berkata 


qffim 
pada akhir 

|^> 9 > 


bi ahfika 
dengan 
keluargamu 


fa-asri ilaika yasllu lay rabblka rusulu inna ya b 

maka kepada mereka sampai tidak Tuhan para utusan sungguh wahai 
berjaianlah kamu (mengganggu) akan mu (malaikat) kami Lut 


If ✓ iff ^ ^ ^ 

•TH -. r. n , frinrshu Ell?5m ahadun ' minnktim fa ualte Wi ^ rmn^l Lilli 


Hiam ahadun 

kecuali seorang- 

pun 

“JHC 

v \\ 

l^ubhu alaisss 

waktu subuh bukankah 


wa ia yaltaftt 
dan tidak ada yang 
menoleh kebelakang 


''minaH tail* 
dari malam 


alaisas 'suFh(u) Vnau‘idahumus inna '^sbahum if '^ 

'waktu- 
subuh 



asabahutn 
menimpa 


Tnau‘idahurmis inna 

waktu yang dijanji- sesung- .. 

kan pada mereka quhnya mereka y jri 9 

IT — 

II •+ tunt'J u r.. i nh Tfl w i * p »* 

. . 
























































‘alaiha 

atasnya 




wa amtarna 
dan Kami 
hujani 

mw 


safilaha 
ke bagian 
bawahnya 


v ^ n\^ 


J ir|da rabbik(a) 
di sisiTuhan 
kamu 


Musawwamatan 
(yang) 
diberi tanda 


o 

{82} 


‘aliyaha ja'alna 

bagian atasnya (negeri Kami 

Lut yaitu Sodom) jadikan (balik) 

«>i w n 


amruna ja a 
keputusan datang 
Kami 


Fa lamma 
maka 
tatkala 


- < * * 

manclud(in) 

secara 

bertubi-tubi 


l » ^ ^ 

mir] sijjllim 
dari tanah Mat 
yang terbakar 




hijaratam 

(dengan) 


w*w ~ZOL _r ® " “ * 

SuJ& ® c | & ty 


akhahum 
(Allah mengutus) 
saudara mereka 


Wa ila madyana 
dan kepada 
Madyan 

II 


{83} 


biba'id(in) 

jauh 


minaz zalimina 
dari orang- 
orang yang zalim 


hiya wa ma 
dia dan 
tidaklah 


aairuh(u) min ilahin ’ ma lakum (u’)buduMaha ya qaumi* qale 




*> 

A 


gairuh(u) 
selain Dia 


min ilahin 
satu tuhan pun 


mm 9 s 

& ^ 

bi khairiw 
dalam- 
keadaan baik 


ma lakum 
tidakada bagi 
kalian 

»!• 


(u’)budullaha 
sembahlah Allah 


ya qaumi 
wahai 
kaumku 


qalc 

dia 

berkata 


syu'aiba(n) 

Syu'aib 


* arakum *" mikvala 


inn! 
sesungguhnya 
aku 


wal mTzana 
dan timbangan 


m iky ala 
taka ran 


wa la tangqusul 
dan janganlah 
kalian mengurangi 

VJli - 


“o- iO - 77^ -VI. >.ri "V 

- ** .11. _■ ‘p7aha ‘ ataikum afrhafn m •?. 


Wa ya qaumi 
dan wahai 
kaumku 


{84} 


muhlt(in) 
yang meliputi 


yaumim 

hari 


‘azaba 

azab 


aJaiKum 
atas kalian 


a.chafu wa <nr,T 
takut dan sesung- 
_ guhnya aku 



wa la tabkhasun 
dan janganlah kalian 
kurangi 




bil qisti 
dengan adil 


wal mizana 
dan timbangan 


mikyala 

takaran 

aufu! 

penuhilah 

bX_il 

ww~ 


/■ * 


r> 

j (J^jla 

mufsidln(a) 

{85} sebagai pembuat 

kerusakan 

ETfc 

I ‘alaikum ana wa r 


& 


fiJ ardJ 

di bumi 


L? 

wa la ta'sau 
dan janganlah kalian 
meiakukan kejahatan 


asyya’ahum 
hak-hak mereka 


manusia 


‘alaikum 
atas kalian 


ana 

aku 


•J 

wa ma 
dan 

tidaklah 


mu'minln(a) 

beriman 


>>* y. 


kuqtum 

kalian 


ing 

jika 


A 

bagi 

kalian 


> ^ ^ 


j <uilc. 

' ‘ ‘ Baqiyyatullani 


khairui 

lebth 

batk 


sisa (rezeki) 
dari Allah 


{ 86 } 


ta’muruka 

menyuruh 

kamu 


apakah agama 
kamu 


ya syu’aibu 
wahai Syu'aib 


Qalu 

mereka 

berkata 


bihafiz(in) 

menjadi 

penjaga 


— r. v fT amwalina**^ nafai a an an va'hiiHu mA natruka 


nasya'(u) 

kami 


nafala 

kami 


ya'budu ma natruka 


kehendaki yang 

kami 


berbuat 

w . 

o\ 

ing ara-aitum 

jika apakah pendapat 
kalian 

ya qaumi 
wahai 
kaumku 

jll 

Qala 

dia 

berkata 

f m 

w 

{87} 


aba'una 

agar atau bapak-bapak menyem- apa kami mening- 
kami bah yang galkan 


!•> 


ol L®3 « 




uridu wama hasanaw 

untuk aku meng- dan yang baik 

hendaki tidaklah 


nzqan 

rezeki 

(kenabian) 


> * 

mtnhu 

dari- 

Nya 


rasyld(u) balimur la antai innaka^ 

orang yang sangat sungguh sesungguh- 

pandai penyantun kamu nya kamu 

wa razaqanT mir rabbi ‘ala Sayyinatim kur l tu 
dan Dia mereze- dari di atas aku 

kikan kepadaku Tuhanku keterangan berada 

ra; 


OUV'i 0} 


islaha 

perbaikan 


S 1 Alii 

ma i!§ 1 ukhilifakum 


ittetl 

urTdu 

in 

’anh(u) 

1 anh^kum 

ms 

ii3 

kecuali 

aku 

bermaksud 

tidaklah 

darinya 

aku larang 
kalian 

apa 

yang 

kepada 


^ iti 




unlb(u) wa ilaihi tawakkaltu ‘alaihi 
aku dan aku kepada- 

kembali kepada-Nya bertawakal Nya 



i!l§ taufTqT wa ma mastata't(u) 

kecuali ada petunjuk dan selama 

bagiku tidaklah aku sanggup 

tel i,4 1 > "j vi 1 1 ft 1 ■- 

tift tilt f.tlnh 
M.-.dd MiittRSli 

Ij«HU 



11. HOD 
(Nafoi Hud a.s) 


82. Maka ketika keputusan Kami datang, 
Kami menjungkirbalikkan negeri kaum 
Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi 
dengan batu dari tanah yang terbakar, 

83. yang diberi tanda olehTuhanmu. Dan 
siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang 
zalim. 

Kisah Nabi Syu'aib a.s. 

84. Dan kepada (penduduk) Madyan 
(Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia 
berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah 
Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. 
Dan janganlah kamu kurangi takaran dan 
timbangan. Sesungguhnya aku melihat 
kamu dalam keadaan yang baik (mak- 
mur). Dan sesungguhnya aku khawatir 
kamu akan ditimpa azab pada hari yang 
membinasakan (Kiamat), 

85. Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran 
dan timbangan dengan adil, dan jangan¬ 
lah kamu merugikan manusia terhadap 
hak-hak mereka dan jangan kamu mem- 
buat kejahatan di bumi dengan berbuat 
kerusakan. 

86. Sisa (yang halal) dari Allah adalah le- 
bih baik bagimu jika kamu orang yang 
beriman. Dan aku bukanlah seorang pen¬ 
jaga atas dirimu" 

87. Mereka berkata, "Wahai Syu'aib! Apa¬ 
kah agamamu yang menyuruhmu agar 
kami meninggalkan apa yang disembah 
nenek moyang kami atau melarang kami 
mengelola harta kami menurut cara 
yang kami kehendaki? Sesungguhnya 
engkau benar-benar orang yang sangat 
penyantun dan pandai." 406) 

88. Dia (Syu'aib) berkata, "Wahai kaumku! 
Terangkan padaku jika aku mempunyai 
bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku 
dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pan- 
taskah aku menyalahi perintah-Nya)? 
Aku tidak bermaksud menyalahi kamu 
terhadap apa yang aku larang darinya. 
Aku hanya bermaksud (mendatangkan) 
perbaikan selama aku masih sanggup. 
Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari 
Allah. Kepada-Nya aku bertawakal, dan 
kepada-Nya (pula) aku kembali. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Tafsir Global fymafil secara umum berisi 
penjelasafi tentaog prinsip yang banyak 
berlaku di terrgah-tengah masyarakat. Oleh 
karena itu, sang mufasir tidak memberikan 
permcian yang detail dan pembahasan yang 
mendaiam dalam penafsirannya Dia hanya 
memusatkan perhatiannya untuk memberikan 
penjelasan umum dengan singkat, dengan 
menelusuri setiap ayat sesuai dengan urutan 
yang ada di dalam mushaf. 



406) Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek 
Nabi Syu'aib a.s. 




























































89. Dan wahai kaumku! Janganlah per- 
tentangan antara aku (dengan kamu) me- 
nyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga 
kamu ditimpa siksaan seperti yang me- 
nimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum 
Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari 
kamu. 

90. Dan mohonlah ampunan kepada Tu- 
hanmu, kemudian bertobatlah kepada- 
Nya. Sungguh,Tuhanku Maha Penyayang, 
Maha Pengasih. 

91. Mereka berkata, "Wahai Syu'aib! Kami 
tidak banyak mengerti tentang apa yang 
engkau katakan itu, sedang kenyataannya 
kami memandang engkau seorang yang 
lemah di antara kami. Kalau tidak karena 
keluargamu, tentu kami telah merajam 
engkau, sedang engkau pun bukan 
seorang yang berpengaruh di lingkungan 
kami," 

92. Dia (Syu'aib) menjawab,"Wahai kaum¬ 
ku! Apakah keluargaku lebih terhormat 
menurut pandanganmu daripada Allah, 
bahkan Dia kamu tempatkan di belakang- 
mu (diabaikan)? Ketahuilah (pengetahu- 
an) Tuhanku meliputi apa yang kamu 
kerjakan. 

93. Dan wahai kaumku! Berbuatiah me¬ 
nurut kemampuanmu, sesungguhnya 
aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan 
mengetahui siapa yang akan ditimpa 
azab yang menghinakan dan siapa yang 
berdusta. Dan tunggulah! Sesungguhnya 
aku bersamamu adalah orang yang 
menunggu." 

94. Maka ketika keputusan Kami datang, 
Kami selamatkan Syu'aib dan orang- 
orang yang beriman bersamanya dengan 
rahmat Kami. Sedang orang yang zalim 
dibinasakan oleh suara yang mengguntur, 
sehingga mereka mati bergelimpangan di 
rumahnya, 

95. seolah-olah mereka belum pernah 
tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah 
penduduk Madyan sebagaimana kaum 
Samud (juga) telah binasa. 

Kisah Nabi Musa a.s. 

96. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami dan bukti yang nyata, 

97. kepada Fir'aun dan para pemuka ka- 
umnya, tetapi mereka mengikuti perintah 
Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah 
(perintah) yang benar. 




ma mtelu 

apa seperti 
yang 


yusibakum 
akan menimpa kalian 


•£* 


1 la yajrimannakum 
jangan membuat 
kalian berbuat dosa 


w « .¥« mm 

dan wahai 
kaumku 


\£=£i, fj* gh" P* iJ* P* E* p* 

1 mingkum lutim qaumu wa ma salih(in) qauma au hudin qauma au nutikn gauitfe 

dari kalian Lut kaum dantidaklah Saieh kaum atau Hud kaum atau Nuh 

07 9 & <. \ Ta- -si i*>. i 

J>.J o' \ 

iuik/n tnhn ilimmft ' rshhakum Wastaafiru 


rabbT Inna 

Tuhanku sesung¬ 
guhnya 


ilaih(i) 

kepada- 

Nya 


tQbu Summa 
bertobatlah kemudian 
kalian 


rabbakum 
(kepada) 
Tuhan kalian 


WtW' — 1 

*>, fSs > - 

Wastagfiru 

dan mohon {89} 

ampunlah kalian Mempatnya} 


OsSS SsV JSifc 4^4 W 0 IK 

taqOlu mimma kaSTram ma nafqanu ya syu'aibu Qa^u wadud(un) rahlmuijl 

kamu H»ri ana hanvak tidaklah kami wahai mereka Maha Mahi 

katakan 


mimma kaSTram ma nafqanu 

dari apa banyak tidaklah kami 

yang _mengerti 


ya syu'aibu 
wahai 
Syu'aib 


mereka 

berkata 


wadud(un) rahirny* 

Maha Mah* 

Pengasih p enyayano 

** 




wa lau Ea 


d'a'ifa(n) 


aqta wa ma larajamnaka rahtuka 

kamu dan tentu kami sudah (karena) keluargamu dan kalaulah (sebagai) orang 
tidaklah rajam kamu (kaummu) tidak yang lemah 

VJT 


ffn§ !a naraka wa 
pada benar-benar da rv sung* 
kami melihat kamu guh kami 


' ‘aiaiirnm a‘»77ii ** arahti va aaumi Qala _ bi'azlz(in) aMhfl J 


minaliah(i) 
dari Allah 


‘alaikum 
atas kalian 


aazzu 

lebih 

terhormat 


arahti ya qaumi 

apakah keluargaku wahai 
(kaumku) kaumku 


Qala bi'azlz(in) ata/Jnl 

dia 191} orang yang atas kami 
berkata terhormat 


LaJ <s 


ta'maluna 

kalian 

kerjakan 


bi ma 
dengan 
apa yang 

mw 


rab bf 
Tuhanku 





x 

A>j b y- i 


zihriyya(n) 

punggung 

(diabaikan) 


a’akum 
di belakang 
kalian 


wat takhaztumul 
dan kalian 
menjadikan-Nya 


WIT s 

'amil(un) innT 'ala makanatikum (:’)malu Wa ya qaumi' r^i mu^unl 1 

seorang yang imnmih menurut kpaHaan berbuatiah dan wahai * Maha 


inni 

sungguh 


'ala makanatikum 
menurut keadaan 


Wa ya qaumi' 
dan wahai 
kaumku 


^ S 

huwa 

dia 

» XX 

wa man 
dan siapa 
yang 

yukhzThi 
(yang) meng- 
hinakannya 

n r 

‘a±abuy 

azab 

* 

$x 

X **x ^ 

ya’tlhi 

akan datang 
kepadanya 

U - 

» X 

a 4 

may 

siapa 

yang 

ta'lamuna 
mengetahui kalian 

X *x 

sauta 
kulak 1 

wm 

ja'a 

datang 

19 

Wa lamma 
dan tatkala 

XX 

{93} 

H " 

(*■ 

raqTb(un) 1 

menunggu 

ma'akum 

bersama 

kalian 

5 

ihnl 
sesung¬ 
guhnya aku 

w 

* x»v 

wartaqibu 
dan tunggulah 
kalian 

* 

kazibtw) 1 
orang ynnfl 
berdti^tt _ 


XXXx r X ✓ X X X 9 X |X /ft g < 

oj e-)j 117 VjA 

wa akha^atil minrid bi rahmatim ma'ahu amanu wal la5:Tna syu'aibaw 

dan dari dengan bersamanya beriman dan orang- Syu'aib 

menimpa Kami rahmat _ orang yang _ 


k xfea, 1-i. 

’ fi diyarihim fa asbahu ^aihatu zalamu? 


jasimTn(a) 
mati bergelimpangan 


fi diySrihim 
dalam rumah 
mereka 


fa asbahu 
maka mereka 
menjadi 


saihatu 
suara (guntur) 
keras 


laiflnfc. 

orange 

yang 


{95} 


dan 

sungguh 


kama ii madyana bu'dal ala 
,W kaum W/ tela ^ sebagai- bagi kebina- ingat- di da- tinggal belum 

^amud binasa mana Madyan saan _ lah lamnya _ __ 

i © ife* yh xr 4a 


fiha 
di da- 
lamnya 


yagnau lam 
tinggal belum 


<**> 

® x.. 



bi ayatina 
dengan ayat- 
ayat Kami 

V-r. 


musa nnjSinfl 

K;ami te 5ah 




- ra --x 

X (xx Cx »x „ x»^ \^>x- ( x 

uj oyj. A ^ 

fir‘ai ina amrn wa ma fir'aun(a) amra fat taba'u 


amru wa ma 
perintah dan tidaklah 


fir'aun (a) 
Fir'aun 



perintah maka mereka don - 

mengikuti peimJKJny^ 

fWfliftl Td' 

vW 1 **J t 

i -► WS4d»i 

'i'I 4 *-* fa> t .rf »1 r u. tl 












































































Surah Ke-11 


JuzKe-12 



wtrduf wa bi’sal 

tempat dan seburuk- 

ked ata ngan_ buruk 



jj)X& 4<v_ « j a n ^jd A*»j& 

wa bi’sal nar(a) 'fa auradahumun qiyamati yaumal qaumahu Yaqdurm. 


4 X > >1' 


a auradahumun 
maka ia mema- 
sukkan mereka 


/y£~> 

L/ > ^ 

bi’sar qiyamah(ti) 

seburuk- kiamat 

buruk 




wa yaumal la'nataw 

dan pada (oleh) 

hari kutukan 


ff ha±ihl 
di (dunia) ini 



tit 

Wa utbi'u 


dan mereka 

{98} 


qaumahu Yaqdumu 
kaumnya ia menda- 
hului 

wm 

> 41 


maurud(u) 

yang 

didatangi 


7^ < TvjtT ,h ^S<~* 

naqu$suhu “ ' J ‘" ^ 

Kami 

ceritakannya 


aJaika 

kepadamu 


qura 

negeri-negeri 


min amb3<l 
sebagian 


Malika 

demikian 

itu 


{99} 


marfud(u) 

yang 

diberikan 


rifdu! 

pemberian 


gtf Uj, # Q 


IVES 


?alamu wa i^kiiq 

mereka- akan tetapi 

menzalimi 


r 

*?alamnahum 
Kami menzalimi 
mereka 

~W 


Wa ma 
dan 

tidaklah 


{ 100 } 


min dQnillahi yad’una latT alihatuhumul 1 ‘anhurri 


mir) 
dari selain 
Allah 


"W 


yad 
mereka 
serukan 


tuhan-tuhan 

mereka 



bV*V > ^ 

'gairaTatbTb(in) 
selain 
kebinasaan 


{ 101 } 

Vi 


j 

wa m3 zaduhum 
dan tidaklah 
menambah mereka 


<s-v - 


fa ma 1 aqfusahurn 
maka diri mereka 
tidaklah sendiri 

mw 


amru rabbik(a) 
keputusan- 
Tuhanmu 


ja a 
datang 


lamma 

tatkala 


9 A 9 

mir) syai’il 
sedikit pun 


tb Ii *ty& 'S 'jii ”i 553 m ^ Ag 


akhzahu inna 
siksa-Nya sesung- 
guhnya 


zalimah(tun) 
yang berbuat 
zalim 


wa hiya 
dan dia 
(mereka) 


qura 

negeri-negeri 


akhaSal iza rabbika 

Dia apabila Tuhan- 

mengazab mu 

«T 


akh±u 

siksa 


Wa ka^alika 
dan demikian 
itu 

V 


- MV ~ 7 ¥¥ “T w ~W- 


akhirahtti) 

akhirat 


, ^ ^ * ti \s ,,i (l s. t \ 

\1aj fp ^ 


'azabal khafa liman la ayatal 
azab takut bagisiapa sungguh se- 

yang bagai tanda 

i<i- li 


ft zSIika 
pada yang 
demikian itu 


inna 

sesung- 

guhnya 


{102} 


syadld(un) alTmuq 

sangat sangat 

keras pedih 

9- 


Wa mS 
dan tidaklah {103} 


masyhud(un) 

yang 

disaksikan 


yaumum wa talika 
(adalah) dandemi- 
hari kian itu 


nasu 

manusia 


lahun 

baginya 


nafsun 

diri 


ot '& 

* tnknllnmii va'ti Yaiim? 


la takallamu 
tidak 
berbicara 


ya'ti 

datang 


Yauma 
pada hari 
(kiamat) 


* V-i k 

W 

{104} 


»> 

ma'dOd(in) 

yang 

ditentukan 


IV 


majmu’ul 

(yang) 

dikumpulkan 


yaumum Malika 
(adalah) demikian 
hari itu 


'fX "ii %%y 

li ajalim ills nu'akhkhiruhu 
sampai kecuali Kami 

waktu menundanya 


«r 


/> 


\jLZ> c$\ u\i Vjjf 

fa fin syaqu la^Tna Fa ammal wa sa'idELiri) syaqiyyuw fa minhum bi'iznih(l) ilia 

maka celaka orang-orang maka {105} dan ada yang ber- (ada) yanq celaka maka di antara dengan kecua 
yang adapun 


fa fin 
maka 
didalam 


wa 5a r fd[Linl 
dan ada yang ber- 
bahagia (di surga) 


syaqiyyuw fa minhum 
(ada) yang celaka maka di antara 
(di neraka) mereka 


dgk 

* \.*V 5 
{106} 


** ^ ^ 


wa syahTq(un) 
dan merintih 


zafiruw 

hanya 

menarik nafas 


bi'iznihfi) ilia 
dengan kecuali 
izin-Nya 

^ f l» 

« r 1 w 13 ' 


ma damatis ffha Khalidfna 

(ada) selama di dalam- mereka kekal 

_ nya 

Q i&j 51 'J^Xa *$l 0»J% 


ffha 

di dalam- 
nya 


iahum nari 
bagi dalam 

mereka 


yurld(u) li ma 
Dia terhadap 
kehendaki apa yang 


fa‘‘alul 
Maha 
Pern bu at 


rabbaka 

Tuhanmu 


inna 

sesung- 

guhnya 


rabbuk(a) 

Tuhanmu 


H 


ma sya a 
apa yang 
menghendaki 


ilia 

kecuali 


wal ardu 
dan bumi 


samawatu 

langit 


¥¥“ 


bla 1^9 U\j 


*** 

mS dSmatis khSlidTna 

(ada) di dala'mnya mereka 

selama kekal 

I<» cv 


fa fil jannati 
maka ai dalam 


su’idu 

berbahagia 



lazTna 

orang-orang 
yang 


Wa ammal 
dan 

adapun 


{107} 


W*W Wj 0 . Wm ^ 


gaira majzuz(in) 
(yang) tidak 
putus-putus 


‘afa’an 

sebagai 

karunia 


rabbuk(a) 

Tuhanmu 


sya a 
meng¬ 
hendaki 


ma 

apa 

yang 


ilia 

kecuali 


wal arglu 
dan bumi 


samawatu 

langit 


ll-t iknra\ 

i "^SyiV^wl '* 

hiiM • 


||- 

Mlnii 
‘ - uortalt 



’ MmaM SflMiv T«wfi<*K 
MmM fttwttasM 

Utaefcn 



11.HOD 
(Nabf Hud a.s) 


233 


¥ 


98. Dia (Fir'aun) berjalan di depan kaumnya 
di hari Kiamat lalu membawa mereka masuk 
ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk 
tempat yang dimasuki. 

99. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini 
(dunia) dan (begitu pula) pada hari Kiamat. 
(Laknat) itu seburuk-buruk pemberian yang 
diberikan. 

Pelajaran dari Kisah-kisah beberapa Nabi 

100. Itulah beberapa berita tentang negeri- 
negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami 
ceritakan kepadamu (Muhammad). Di 
antara negeri-negeri itu sebagian masih ada 
bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah 
musnah. 

101. Dan Kami tidak menzalimi mereka, te¬ 
tapi merekalah yang menzalimi diri mereka 
sendiri, karena itu tidak bermanfaat sedikit 
pun bagi mereka sesembahan yang mereka 
sembah selain Allah, ketika siksaanTuhanmu 
datang. Sesembahan itu hanya menambah 
kebinasaan bagi mereka. 

102. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila 
Dia menyiksa (penduduk) negeri-negeri 
yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-Nya sa¬ 
ngat pedih, sangat berat. 

103. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang 
yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari 
ketika semua manusia dikumpulkan (untuk 
dihisab), dan itulah hari yang disaksikan 
(oleh semua makhluk). 

104. Dan Kami tidak akan menunda, kecuali 
sampai waktu yang sudah ditentukan. 

105. Ketika hari itu datang, tidak seorang 
pun yang berbicara, kecuali dengan izin- 
Nya; maka di antara mereka ada yang seng- 
sara dan ada yang berbahagia. 

106. Maka adapun orang-orang yang seng- 
sara, maka (tempatnya) di dalam neraka, di 
sana mereka mengeluarkan dan menarik 
nafas dengan merintih, 

107. mereka kekal di dalamnya selama ada 
langit dan bumi, 407 ^ kecuali jika Tuhanmu 
menghendaki (yang lain). Sungguh, Tuhan¬ 
mu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia 
kehendaki. 

108. Dan adapun orang-orang yang ber¬ 
bahagia, maka (tempatnya) di dalam surga; 
mereka kekal di dalamnya selama ada langit 
dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghen¬ 
daki (yang lain); sebagai karunia yang tidak 
ada putus-putusnya. 


407) Ini kata kiasan yang maksudnya menjelaskan 
kekekalan mereka dalam neraka selama-lamanya. 
Alam akhirat juga mempunyai langit dan bumi 
tersendiri. 
























































•C 23 i 


ii.hOd 

(Nabi Hud a.s) 


109. Maka janganlah engkau (Muhammad) 
ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. 
Mereka menyembah sebagaimana nenek 
moyang mereka dahulu menyembah. Kami 
pasti akan menyempurnakan pembalasan 
(terhadap) mereka tanpa dikurangi sedikit 
pun. 

110. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
Kitab (Taurat) kepada Musa, lalu diperse- 
lisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan 
yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya 
telah dilaksanakan hukuman di antara 
mereka. 408 ) Sungguh, mereka (orang kafir 
Mekah) benar-benar dalam kebimbangan 
dan keraguan terhadapnya (Al-Qur'an). 

111. Dan sesungguhnya kepada masing- 
masing (yang berselisih itu) pasti Tuhanmu 
akan memberi balasan secara penuh atas 
perbuatan mereka. Sungguh, Dia Mahateliti 
terhadap apa yang mereka kerjakan. 

112. Maka tetaplah engkau (Muhammad) 
(di jalan yang benar), sebagaimana telah 
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang 
yang bertobat bersamamu, dan janganlah 
kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. 

113. Dan janganlah kamu cenderung kepa¬ 
da orang yang zalim yang menyebab-kan 
kamu disentuh api neraka, sedangkan ka¬ 
mu tidak mempunyai seorang penolong 
pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan 
diberi pertolongan. 

114. Dan laksanakanlah shalat pada kedua 
ujung siang (pagi dan petang) dan pada 
bagian permulaan malam. Perbuatan-per- 
buatan baik itu menghapus kesalahan-ke- 
salahan. Itulah peringatan bagi orang-orang 
yang selalu mengingat (Allah). 


Asbabun Ntizu! ayat 114 


Dan Atm Yasar bahwa ia kedatangan seorang 
wanita yang mau membeli kurma, la berkata, ”Di 
mmahku ada kurma yang lebih baik daripada mf 
Maka waiiita SS masuk bersamanya, kemudian dia 
merangkul wanita Ru serta menciumnya Setelah itu 
ia menghadap Rasuiullab Saw seraya menerangkan 
peristiwa yang terjadi. Rasulullah Saw, hersabda, 
"Bcgimlah engkau bila dititipi seorang istn yang 
suaminya sedang berperatig Abdul Yasar 
menundukkan kepala lama sekali Maka turunlah 
ayat m yang memermtabkan imtuk mendirikan 
shalat yang lima waktu, karena perbuatan yang baik 
dapat menghapus perbuatan yang tidak baik. (HR 
Turtnudzi) 

115. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya 
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang 
yang berbuat kebaikan. 

116. Maka mengapa tidak ada di antara 
umat-umat sebelum kamu orang yang 
mempunyai keutamaan yang melarang 
(berbuat) kerusakan di bumi, kecuali se- 
bagian kecil di antara orang yang telah 
Kami selamatkan. Dan orang-orang yang 
zalim hanya mementingkan kenikmatan 
dan kemewahan. Dan mereka adalah orang- 
orang yang berdosa. 

117. Dan Tuhanmu tidak akan membinasa- 
kan negeri-negeri secara zalim, selama 
penduduknya orang-orang yang berbuat 
kebaikan. 

408) Sekiranya tidak ada ketetapan penundaan 
azab terhadap mereka sampai hari Kiamat, tentulah 
mereka dibinasakan pada waktu itu juga. 



/ 9 KS. 9S lS ^ til 9 »• 


ya‘buduna 

mereka 

menyembah 


mA ha'ula (i) ya'budu mim ma 

tidaklah mereka itu (orang menyembah dart apa 
musyrik) ya n 9 


t "//»< 


gains mangqQfdnl 
tanpa dikurangi 


na$Tbahum 

bagian 

mereka 



fi miryatim Fa 15 taku 

dalam maka SAngan 

keraguan kamu hera/i* 

irwrw 


'la muwaffuhum 
pasti akan sem- 
purnakan mereka 


» # * *> <n 

mum oabhul * atiduhiim 


nmg qabl(u) 
sebeiumnya 


bappik-bapak 

mewsfe* 




wa lau la 
dan kalaulah 
tidak karena 

«rr: 


fih(i) 
di dalamnya 


fakhtulifa 
lalu diperse- 
lisihkan 


kitaba 
kitab (Taurat) 


muss! 

Musa 


ataina Wu 
Kami tfan. 

datangk an s ungguh 


3-ij 

'«* * si. == « as. a a 


dan sungguh 
^cnemkji— 


safraqst 

dari tyflng) 

Tuhanmu i?rdahulij 

v* 


m - y —- i# -“““- t—- v« —. w ’ 

1 u, '4 4?; jg&ti x as S 

ya'malQna bi rnfi innahu Vmalahum rabbuka lamma la yuwaffiannahum kullal Wainna 

M Hannan sungguh oekerjaan- Tuhanmu pasti akan sem- masmg- dan _ V W 

Dia 



bi ma 
dengan 
apa yang 


a'malahum 

pekerjaan 

mereka 


4 ^ '1\" ' i- 

ix _ 7 * tahia u/n man 


yuwaffiannahum 

pasti akan sem- masing- dan 

purnakan mereka masing sungguh 


1 " 


wa 13 tatgau 
dan janganlah kalian 
melampaui batas 


ma'aka 

bersama 

kamu 


tgba 

bertobat 


wa map 
dan orang 
yang 


umirta 
kamu 
diperintahkan 


er 

kama 

sebagai¬ 

mana 


O K * 

khaWdunj 


*0* * 

{ 111 } 


Fastaqim 
maka berlaku 
luruslah kamu 


Maha 

MpngeJahur 


\pS '$• % ‘4 

inrishi" 


zalamu ilal lazlna 

zalim kepada orang- 

(musyrik) orang y ang 

%r*, 

15 ^ 


Wa ia tarkanu 
dan janganlah 
kalian cenderung 


{112} 


baslr(un) 

Maha 

Melihat 


ta'maluna 
kalian kerjakan 


br m3 innat|4 

dengan dan 

apa yang sungguh 


o* 

minal wa zulafam 
dari dan 

sebagian 


Q&s "idil 

-«-”**jy a mlndcmillflhi wamaiakum naru fjtamassakunum 

>ng dari selain Allah dan tidaklah neraka maka akan 

y bagi kalian_ memmpa kalian. 

^ _:_i •. I < i r ■ ■ F i II 11 i'l \ 


min auliya’ 
para penolong 


nahari 
siang (subuh 
& maghrib) 


tarafayin 
pada kedua 
tepi 




liz-zakirin(a) 

bagi orang-orang 
yang menging at(Allah) 


Zikr3 

peringatan 


talika 

demikian 

itu 


& t 
•• 

sayyi'at(i) 
perbuatan 
buruk 




Fa lau la 
maka mengapa 111 
tidak 


muhsimn(a) 
orang-orang yang 
berbuat baik 


\ 

Sr 

ajml 

pahala 


Wa aqimis 
dan 

dirikanlah 

wm T7 

yuZhibnas 
akan meng- 
hapuskan 


{113} 


‘anil fassflT 
kerusakan 


yanhauna 

mereka 

melarang 


«i 


baqiyyatiy 

keutamaan 


> > 


GW 

ulu 
yang 
mempunyai 



13 tuqyftiUbEa) 
kalian tidak 
diberi pertol ongan 

jITS 

inna! latfffi I 
sesung- 1 

guhnya '( Mi 


dan (114) 

bersabarlah 


>02 

i ming qafohkum 
sebelum 
kalian 


minal qurQni 
dari 

umat-umat 


if 


kina 

ada 





H , , 

4 


* ^ *> 


Vi 

aryaina 

mim man 

qaiTlam 

ilia 

Kami telah 
selamatkan 

di antara 
orang yang 

sedikit 

kecuali 


frl argil 
di bumi 




kana 

ada 


|v 

Wa m3 r* < 
dan tidaklah 1 1 ,D J 


: 7WM d 

\j$ e ipJs 


fiw 

di dalamnya 


ufiffl m3 

mereka ber- apa 

senang-senang yang 


-ala ml 
za^m 


mu§iihun(a) waahluha bt?ulmiw qur^ Jkanmem- T^ifl 


































































































Surah Ke-12 


JurKe -12 


W 


Yro 


\Y ifiijjtLcj 

, t um rl ^ % <, 

4*1 (J^U) cil>^ ^Lui 


mukhtalifin(a) 

berselisih 


wa IS yazaluna 
dan mereka 
senantiasa 

“W 


wahidaiaw umm&taw nasa 

yang satu umat manusia 


la ja'alan rabbuka sya’a Wa lau 
tentu Dia Tuhanmu meng- dan 
menjadikan hendaki kalau 


tg 4 j z v'i 0 

rahbika kalimatu wa tammat khalanahum wa lizSIika rahbukfa'i * rahima mat 1193 


rabbika kalimatu wa tammat khalaqahum 

Tuhanmu kalimat dan Dia mencip- 

sempurna takan mereka 


naaus^ 

Kami 

ceritakan 


Wa kullan ajmaTn(a) 

dan masing- {119} seluruhnya 

masing 


wa lizSIika 
dan untuk 
itu 

Jk, 

wan nasi 

dan manusia 


rahima pw HIS 
memberi orang kecuali {118} 

rah mat yang 


1 


)JJb^ 

ff hS£ihil 
dalam 


•ilf-l e?J ^ 

wa ja'aka fu’adaka bihl 

dan telah da- hati kamu dengan 

tang kepadamu nya 


dj^yy 

IS yu’minuna* 
tidak 
beriman 

1 1ST 
< »*\? * 
Q3jk* 

mur|ta?irun(a) 
orang-orang 
yang menunggu 


> 

^ir> C 

nuSabbitu ma 
Kami apa 
teguhkan yang 


rabbuk(a) 

Tuhan 

kamu 

vs — 

aSJl 


& 

minal jinnati jahannama 

dari Jin neraka 

Jahanam 

ET 



~ww — 

la amla’ar.na 

sungguh Aku 
akan penuhi 




s i. 

lot 


tf 

m 

lil lazina 
kepada orang- 
orang yang 

IP 

inna 

sesungguh- 
nya kami 


u 

Wa qul 

dan { 120 } 

katakanlah 




lil-mu'minTn(a) 
bagi orang-orang 
yang beriman 


rLffluh min ambdlr 

para Rasul dari berita- 

berita 

~W 

wazikra wa mau ; i?atuw 

dan dan pelajaran 

peringatan 


‘aiaika 

kepada 


»>Y t i?t -5 % Ti 


haqqu 

kebenaran 


. f; 

© 

War]ta?irQ 

dan {121} 

tunggulah 


OjJL-c* 

'amilim(a) 
orang-orang 
yang bekerja 


ir 

inna 

sungguh 

kami 






1 ‘ala makanatikum 
sesuaike- 
dudukan kalian 


ijp 

(i’)malu 

bekerjalah 


sir 


yvi ojiiii # ,4 0 

kulluhO arriru yurja'ul wa ilaihi wal ardi samSwSti gaibus 

seluruh- perkara dikemba- dan dan bumi langit kegaiban 

nya Mkan kepada-Nya (rahasia) 


Wa IlllShi 
dan bagi {122} 
Allah 


VI 


Hi t 5 , > <■>»i-r 


ta'maiun(a) 

{123} kalian 
kerjakan 


rabbuka wa ma 'alaih(i) 
Tuhanmu dantidaklah kepada- 
Nya 


wa tawakkal fa’budhu 

dan maka sem- 

bertawakallah bahlah Dia 



rahTm 

Maha Penyayang 


rahmartir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 

Dengan nama Allah 


7 T" i *\A >'?*?***. *.•>« ><<?, >i\ x.r 


r - ■ 


'arabiyyal qur’anan 

(yang) (berupa) 

Bahasa Arab Al-Qur'an 


ar|zalnahu \nn{f 

menurun- sungguh { 1 } 
kannya Kami 


mubin(i) 

yang 

nyata 


kitSbil 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


ayatul 

ayat-ayat 


tilka Allf ISm rS 

„ '?. u u , AlifLam 

Qnilah) 




qavain 

cerita 


ahsanal 

sebaik-baik 


‘aiaika 

kepadamu 



> 



C **> 

cJ^ 

■ K T 


naqus$u 

Nahnu 

ta'qilun(a) 

ceritakan 

Kami 

{2} 

menggu- 
nakan akal 



1 la'allakum 
agar kalian 


f^r* 3 Cft 

mirtg qabilti) 
sebelumnya 




oiS 1 lii Mi E^-ji IS 


W 


;«r 




kuqta wa ing 

kamu dan 

meskipun 


qur ana 
Al-Qur'an 


kepada 

kamu 




aubainS bi ma 
Kami dengan 
wahyukan apa yang 


4$ $i cill 0 , 36 Si 3 <<&%&! 


ra-aitu inn! ya abati li ablhi yiisufu 

(aku bermimpi) sesung- wahai kepada- Yusuf 

melihat guhnya aku bapakku bapaknya 


qSla Iz 

berkata ketika {3} 


laminal-gafilin(a) 
sungguh termasuk 
orang-orang yang lalai 


^ 'J3\j 


sajidTn(a) 

bersujud 


4 

n 

£ 


12. YUSUF 
(Nabi Yusuf a.s) 


235 




118. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu 
Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi 
mereka senantiasa berselisih (pendapat), 

119. kecuali orang yang diberi rahmat oleh 
Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah mencip- 
takan mereka. Kalimat (keputusan)Tuhanmu 
telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi 
neraka Jahanam dengan jin dan manusia 
(yang durhaka) semuanya" 

120. Dan semua kisah rasul-rasul, Kami 
ceritakan kepadamu (Muhammad), agar 
dengan kisah itu Kami teguhkan hatimu; 
dan di dalamnya telah diberikan kepadamu 
(segala) kebenaran, nasihat, dan peringatan 
bagi orang yang beriman. 

121. Dan katakanlah (Muhammad) kepada 
orang yang tidak beriman, "Berbuatlah 
menurut kedudukanmu, kami pun benar- 
benar akan berbuat, 

122. dan tunggulah, sesungguhnya kami 
pun termasuk yang menunggu" 

123. Dan milik Allah meliputi rahasia langit 
dan bumi dan kepada-Nya segala urusan 
dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan 
bertawakallah kepada-Nya. Dan Tuhanmu 
tidak akan lengah terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 


YUSUF 

Makkiyyah 
Surat ke 12:111 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KISAH NABI YUSUF A.S. 

Nabi YusufBerm/mpi 

i AlifLam Ra. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al- 
Qur'an) yangjelas. 

2. Sesungguhnya Kami menurunkannya 
berupa Qur'an berbahasa Arab, agar kamu 
mengerti. 

3 Kami menceritakan kepadamu 
(Muhammad) kisah yang paling baikdengan 
mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan 
sesungguhnya engkau sebelum itu terma¬ 
suk orang yang tidak mengetahui. 


Asbiibun Nuzul .iy.it 3 


Dan fbau Marduwaih bahwa para sahabat berkata, 
”Ya RasuJullah, bagaimana jika tuan mengisabkan 
sesuatu kepada kami 2” Maka Allah Swt 
menurunkah ayat mi bahwa di dalam al Qur'an 
sudah terdapat kisah-kisah yang baik sebagai 
teladan bagi kaum mukmimn, (HR. Ibnu Janr) 

4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada 
ayahnya, "Wahai ayahku! Sungguh, aku 
(bermimpi) melihat sebelas bintang, mata- 
hari dan bulan; kulihat semuanya sujud 
kepadaku." 
























































JuzKe-12 


4 


236 


12. YOSUF 
(NabiYusufa.s) 


5. Dia (ayahnya) berkata, "Wahai anakku! 
Janganlah engkau ceritakan mimpimu 
kepada saudara-saudaramu, mereka akan 
membuat tipu daya (untuk membinasa- 
kan) mu. Sungguh, setan itu musuh yang 
jelas bagi manusia." 

6. Dan demikianlah, Tuhan memilih eng¬ 
kau (untuk menjadi Nabi), dan mengajar- 
kan kepadamu sebagian dari takwil mimpi 
dan menyempurnakan (nikmat-Nya) ke¬ 
padamu dan kepada keluarga Yakub, se- 
bagaimana Dia telah menyempurnakan 
nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu 
sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. 
Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

Nabi Yusuf a.s. cJengan Saudara-saudara- 
nya 

7. Sungguh, dalam (kisah) Yusuf dan 
saudara-saudaranya terdapat tanda-tan- 
da (kekuasaan Allah) bagi orang yang 
bertanya. 

8. Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya 
Yusuf dan saudaranya (Bunyamin) lebih 
dicintai ayah daripada kita, padahal kita 
adalah satu golongan (yang kuat). Sung¬ 
guh, ayah kita dalam kekeliruan yang 
nyata, 

9. bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke 
suatu tempat agar perhatian ayah tertum- 
pah kepadamu, dan setelah itu kamu 
menjadi orang yang baik" 

10. Seorang diantara mereka berkata, 
"Janganlah kamu membunuh Yusuf, teta- 
pi masukkan saja dia ke dasar sumur agar 
dia dipungut oleh sebagian musafir, jika 
kamu hendak berbuat." 

11. Mereka berkata, "Wahai ayah kami! 
Mengapa engkau tidakmempercayaikami 
terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya 
kami semua menginginkan kebaikan ba- 
ginya. 

12. Biarkanlah dia pergi bersama kami 
besok pagi, agar dia bersenang-senang 
dan bermain-main. dan kami past! menja- 
ganya" 

13. Dia (Yakub) berkata, "Sesungguhnya 
kepergian kamu bersama dia (Yusuf) $a- 
ngat menyedihkanku dan aku khawatir 
dia dimakan serigala, sedang kamu le- 
ngah darinya." 

14. Sesungguhnya mereka berkata, "Jika 
dia dimakan serigala, padahal kami ke- 
lompok (yang kuat), kalau demikian tentu 
kami orang-orang yang rugi" lis 

409) Menjadi orang pengecut yang hidupnya tidak 
ada artinya. 



1? : mw 

"Si 


1 i- ll / 

nikmat-Nya 


wa yutimmiJ 
dan Dia sem- 
purnakan 

fTW 


WiUflgi 

suMnya 


feC-Yt sjlx && 4 ; 

, k-rnln ■n.'i.j'ilil u>a \n i'allinrVa iUq .. 


nhfidra/ 

mimpi 


rnlq to WTO! 
sebagian 
takwil 

W9 


wa yu'allimuka rabbtfka 

dan mengajar- Tuhanmu 

kanmu 


__ far . wot . vjr 

t 3 ' CT 4 'jy 

wnfi Sharifal 'ihrahima mino nablu ‘ala abawaika atammaha kama va'auba wa'aldjuf 


wa isbaq(a) 
dan Ishaq 


1 ibrahima 
Ibrahim 


ming qablu 
sebelumnya 


‘ala abawaika 
atas kedua 
bapakmu 

•f 


atammaha 
Dia sem- 
purnakannya 


kama 

sebagai- 

mana 


ya'quba 

Ya'kub 


wa ala Ah 
dan atas 

kefuar^ii 

« 


$>!Ij ©0 JE# U 



ff yusufa 
pada Yusuf 


kSna 

ada 


Laqad 

sungguh 


{6} 


hakTm(un) 

Maha 

bijaksana 


‘alTmun 

Maha 

Mengetahui 


rabbaka inna 
Tuhanmu sesung- 


0* 

kepada 





\- 

jib 
* y i 

••✓Sk - 

ahabbu 

lebih 

dicintai 

wa akhGhu 
dan saudaranya 
(Bunyamin) 

la yGsufu qSlG 

sesungguhnya mereka 

Yusuf berkata 

\t 

ketika 

{7} 

iis-sa'ilTn(a) ayfllui 

bagi orang-orang Landa-tand# 

yang bertanya 


\$T\ < * {\ C\\ *> *’2*' X-\' 


UqtutO 
bunuhlah {8} 


mubin(in) 

yang 

nyata 


^alalim la ff 
kesesatan sunggul 
dalam 



abSna inna 
bapak sesung- 
kita guhnya 

u 


'usbah(tun) wa nahnu minna abM 
segolongan dan dari bapak 

yang kuat kita pada kita kita 


---**J 

*4j ft % #£1 4 1 

\ abTkum wajhu Makum yakhiu artfay (it)rabuhu awit 

bapak muka kepada (agar) (ke) burnt buanglah atau 

(perhatian) 


kalian 

>> V _ < 


Makum 

kepada 

kalian 


1 jAJJO J 


yttatifa 

Yusuf 


la taqtulu 
janganlah 
kalian bunuh 


IT* 

di antara 
mereka 


w 


"W 


kuqlum 

kaitan 


61 

mg 
jika 


■*w 

in 

qSNIum 
seseorang- 
yang bicara 


yakhiu artfay 

(agar) (ke) burnt 
tertuju 


(it)rabuhu 
buanglah 
dia 


<>*> 

yusufa 
VlEljf j 


_ r - w n 

(3ls 04- 

rntm his dlbl 
setefflhnya 


rrki 5 aliliTn{a) 
berkata {9} yang saleh 


qaumaq 

kaum 


ij pJ' 

sayyarati 

orang-orang 

musafir 


> 

ba'dus 

sebagian 




rf . ~ 

^ •* > 

yaltaqithu jubbi ff gayabatii 

akan me- sumur dalam dasar 

mungutnya 

VM 


>4K 

wa alqUho 
dan lempar- 
kanlah dia 


ft 


- %¥ —”- ¥9 ♦- 1HP* — \ — T 

2 Me ecu tyt 0 


IflhQi wa inna 
kepada dan sung- 
nya guh kami 


‘a! a yOsufa 
terhadap 
Yusuf 


Vi ^ 

lano wa inn§ 
kepada- dan sung- 
nya guh kami 


chi ta’m^hna 
tidak 
percayai kami 


ma laka 
apa yang 
membuatmu 


ya aban3 
wahai bapak 
kami 


Qalu 

mereka 

berkata 


{ 10 } orang-orang yang 
melaksanakan 



--- - 

'-k —& U«Jt4 


yarta' 
(agar) dia 
bersukaria 


gaday 

besok 

pagi 


ma'ana 

bersama 

kami 


Arsiihu - 11 , lana$ihun(a) 

lepaskan dia D * I sungguh orang-orang 

yang menginginkan kebaikan^ 


Stis it 1 <S> 

{ 12 } 


wa ahhafu bihT 

dan aku dengan- 

khawailt nya 


aq tazhabu 
jika kalian 
pergi 


a yahzununl 
sangat men- 
yedihkan aku 


inm 

sungguh 

aku 


Qala 

dia 

berkata 


14 ^ 


sungguh 

Jika 


QaIG 

mereka 

berkata 


f!f\ 
• if i 

{13} 


gafilun(a) 
orang-orang yang 
lengah 


‘anhu 

darinya 


labali?un(a) 
sungguh orang-orang 
ya ng m enjag a _ 


wa aqtum 
dan kalian 


\\ 

->tJ 



< 9 > 

lakhasirun(a) 
benar-benar orang- 
orang yang merugi 

khlfi*. 

-tfissas., 


\l\ 

* 

i±al 

jika 


VS 1 

inna 

sungguh 


^ > 
^ j C' 

‘u^batun 
kelompok 
yang kuat 


> 9 s s 

wa nahnu 
dan kami 




** Modd 

m- 


Mutifd Mlnh 
Nuclei 
M .>ciii 



























































wa auhaina 
dan Kami 
wahy ukan 

WW 

7>V^ , 

Waji'Q 
dan mereka 
datang 


fT gayabatil 
dalam dasar 


u xwi w n:- nr 

. v x \ 9> '' \-c 


ay wa ajma'u bihT 

untuk dan mereka dengan- 

berkumput nya 

--— » 


o^LiS)l j +AJ \Xj* ajJ; 


iahabu F* 4am mi) 
mereka maka 

pergi tatkala 


la yasy'urun(a) 
{15} tidak 


ruBtabipu 
kami berlomba- 
lomba 

■war 


menyadari 

ww 


wa hum 
dan 

mereka 


biamrihim la tunabbi'annahum ilaihi 

dengan urusan sungguh kamu akan kepadanya 

mereka ceritakan pada mereka 


VI- 1* W “*» — VI 

fa 5(& 0 

irma va Oalu vabltuma) ** 'isvS'av * abShum 


zahahnA Inria ya ab§n5 QalO 

telah sungguh wahal mereka {16} 

pergi kami bapak kami berkata 


yabkun(a) 

mereka 

menangis 


'isyS'ay 1 ab^hum 

pada waktu bapak mereka 
Isya (Ya'kub as) 


£sT a ^jSl SM && 


wa ma 

ftamu dan tidaklah 


zi'b(u) 

serigala 




fa akalahu£ 
Ealu 

memakannya 


'irjda mat§'ina 
di sisi barang- 
barang kami 


yusufa 

Yusuf 


wa tarakna 
dan kami 
tin ggalkan 


j* «* , > X* 'i 00 ' 

JP J u^==» yj 


'ala qamT§ihT Wa ja'Q 

dengan dan mereka 

kemejanya datang 

- If VI 


{17} 


$adiqTn(a) 
orang-orang 
yang benar 


kunnS 

kami 


wa iau 
walaupun 


Ikf pt pM p £& j; 36 

jarnil^nl fa $ab<uTi amra(n) * aqfusukum Makum sawwaiat bal qSla 

(itu) baik maka sabar perkara diri kalian bagi memandang bahkan dia 

kalian baik berkata 

- WM - VM - 

Z JT* ' O < - K \' *>\t A A' 

IjLyL b* {jP O 


'"i »> 

UJ 

Ian3 bi mu'minil 

kepada orang yang 

kami percaya 

'T- 

totfbllnl b| darning 
(yang) dusta n ^u n 
idibuat-buab darah 


fa arsalu 
maka mereka 
mengutus 


ijt. 

sayyaratun WajS'at ta$ifun(a) m3 'ala musta'anu wallahul 

seE<elompok dan {18} kalian apa atas tempat mohon dan Allah 

datanglah 


musafir 


sifatkan 


yang 


'feu* yjii s igfc a.ys 

iA/a >c^m - ihi i nulamfun) va huwra nala dalwahfu) fa ad la * waridahum 




pertolongan 

vv 


biqa'ah(tan) waasarruhu gulam(un) haia 
bersama barang dan mereka (ada) seorang 
dagangannya merahasiakannya anak muda (Yusuf) 

mm — 


ya busyra qala 

oh, dia 

senangnya berkata 



dalwah(u) faadla 'waridahum 

timbanya maka ia pengambil 

mengulurkan air 

V*r 


OJj^J 

Wa syarauhu 
dan mereka 
menjual 


5 0 zls&k iaij 


{19} 


ya'malun(a) 
mereka kerjakan 


bi ma 'alTmum waliahu 

dengan Maha dan Allah 

apa yang mengetahui 


JlSj 0 Ali \y[\ zjXxa 

*** fTki ura Iraml ma'rifiHahftin’i * Harahima 


Wa qalal 

dan {20} 

berkata 


minaz-zahidin(a) 
termasuk orang-orang 
yang tidak tertarik 


fthi 

di dalam- 
nya 


wa kanu 
dan mereka 


ma'dudah(tin) 
yang 
berbilang 


1 darahima 
beberapa 
dirham 


ij_p <J^P== <£&\ 


asa 

boleh jadi 


maswShu 

tempatnya 


akrimT 

muliakanlah 


limra-atihl 
untuk istrinya 


msm misra 
dari Mesir 


(isy)tar5hu 

membelinya 


laiisy 

yang 


^223. Sj. 

li yusufa makkanna wa ka^alika 

bagi Yusuf Kami beri dan demikian itu 

kedudukan 

\% 

walada(n) 

anak 

own 

^ \ . 'j'T ^ 

j) 

nattakhiziahu au ayyagfa'anS 

kami jadikan atau dia bermanfaat 

dia bagi kita 

Sc- 4J& ii\\j s 

'ala galibun wallahu ahadTS(i) 

atas berkuasa dan Allah mimpi-mimpi 

&M* AA <4 

miq ta'wTIil wa li nu'allimahu fil-ar^i 

takwil dan karena Kami akan di bumi 

mengajarkannya 

& & -0 

balaga Wa lamma la ya'lamun(a) 

dia dan ketika {21} tidak mengetahui 

^samnai 

¥»T 

nasi 

manusia 

aksaran wa lakinna amrihi 

kebanyakan akan tetapi urusan- 

Nya 

u v» - 



muhsintn(a) 
(kepada) orang-orang 
yang berbuat baik 


I* 


najzil 

Kami memberi 
balasan 


wa kaiaiika 
dan demikianlah 


wa'ilma(n) 
dan llmu 


4lJo 


at IrfgSrn 

IklifA' In ^ BkourtttH, 
Syafjwl Mirm 

tf if >'■ £ » "♦ Ot**i firth 


S 


4 Qitlqninh 
Id QJlin 


Inukmaw atain5hu 
hikmah Kami berikan 
kepadanya 

i l s i a ■>; . M 

Matid Siluli Tawilfih 
Mgiid UUmjiU 
®"J®| * wirtdja litriin 
■ iff* Mjriil FafQ 


• lil 

asyuddahu 

dewasanya 


9 



M ,'iy; , 237 H- 

tW* (Nabi Yusuf a.s) Mr 

15. Maka ketika mereka membawanya 
dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, 
Kami wahyukan kepadanya, "Engkau ke- 
iak pasti akan menceritakan perbuatan 
ini kepada mereka, sedang mereka tidak 
menyadari" 

16. Kemudian mereka datang kepada 
ayah mereka pada petang hari sambil me¬ 
nangis. 

17. Mereka berkata, "Wahai ayah kami! 
Sesungguhnya kami pergi berlomba dan 
kami tinggalkan Yusuf di dekat barang- 
barang kami, lalu dia dimakan serigala; 
dan engkau tentu tidak akan percaya 
kepada kami, sekalipun kami berkata 
benar" 

18. Dan mereka datang membawa baju 
gamisnya (yang berlumuran) darah palsu. 
Dia (Yakub) berkata, "Sebenarnya hanya 
dirimu sendirilah yang memandang 
baik urusan yang buruk itu; maka hanya 
bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Dan 
kepada Allah saja memohon pertolongan- 
Nya terhadap apa yang kamu ceritakan" 

19. Dan datanglah sekelompok musafir, 
mereka menyuruh seorang pengambil 
air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia 
berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang 
anak muda!" Kemudian mereka menyem- 
bunyikannya sebagai barang dagangan. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. 

Nabi Yusuf a.s. Mendapatkan Godaan 

20. Dan mereka menjualnya (Yusuf) de¬ 
ngan harga rendah, yaitu beberapa dir¬ 
ham saja, sebab mereka tidak tertarik ke¬ 
padanya. 

21. Dan orang dari Mesiryang membelinya 
berkata kepada istrinya, 41 ^ Berikanlah 
kepadanya tempat (dan layanan) yang 
baik, mudah-mudahan dia bermanfaat 
bagi kita atau kita pungut dia sebagai 
anak."Dan demikianlah Kami memberikan 
kedudukan yang baik kepada Yusuf di 
negeri (Mesir), dan agar Kami ajarkan 
kepadanya takwil mimpi. Dan Allah 
berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengerti. 

22. Dan ketika dia telah cukup dewasa 
Kami berikan kepadanya kekuasaan dan 
ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik. 


410) Orang dari Mesir yang membeli Yusuf itu 
seorang pembesar Mesir Al-Aziz, biasa dikenal 
dengan nama Qitfir. Dalam sebagian Kitab tafsir 
disebutkan nama istrinya Rail, dan ada juga yang 
menyebut Zulaikha atau Zalikha. Namun riwayat 
yang menyebutkan nama-nama tersebut tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 









































































23. Dan perempuan yang dia (Yusuf) 
tinggal di rumahnya menggoda dirinya. 
Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, 
"Marilah mendekat kepadaku." Yusuf 
berkata, "Aku berlindung kepada Allah, 
sungguh, tuanku telah memperlakukan 
aku dengan baik." Sesungguhnya orang 
yang zalim itu tidakakan beruntung. 

24. Dan Sungguh, perempuan itu telah 
berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan 
Yusuf pun berkehendak kepadanya, se- 
kiranya dia tidak melihat tanda (dari) 
Tuhannya* 1 ' Demikianlah, Kami paling- 
kan darinya keburukan dan kekejian. 
Sungguh, dia (Yusuf) termasuk hamba 
Kami yang terpilih. 

25. Dan keduanya berlomba menuju 
pintu dan perempuan itu menarik baju 
gamisnya (Yusuf) dari belakang hingga 
koyak dan keduanya mendapati suami 
perempuan itu di depan pintu. Dia (pe¬ 
rempuan itu) berkata, "Apakah balasan 
terhadap orang yang bermaksud buruk 
terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau 
(dihukum) dengan siksa yang pedih?" 

26. Dia (Yusuf) berkata, "Dia yang meng- 
godaku dan merayu diriku"Seorang saksi 
dari keluarga perempuan itu memberikan 
kesaksian, "Jika baju gamisnya koyak di 
bagian depan, maka perempuan itu be- 
nar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang 
dusta. 

27. Dan jika baju gamisnya koyak di ba¬ 
gian belakang, maka perempuan itulah 
yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk 
orang yang benar." 

28. Maka ketika dia (suami perempuan 
itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) koyak 
di bagian belakang, dia berkata, "Sesung¬ 
guhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu da- 
yamu benar-benar hebat." 

29. Wahai Yusuf! Lupakanlah ini, dan 
(istriku) mohonlah ampunan atas dosa- 
mu, karena engkau termasuk orang yang 
bersalah." 

Ncbi Yusuf a.s. Dipenjora 

30. Dan perempuan-perempuan di kota 
berkata, "Istri Al-Aziz menggoda dan 
merayu pelayannya untuk menundukkan 
dirinya, pelayannya benar-benar membu- 
atnya mabuk cinta. Kami pasti meman- 
dang dia dalam kesesatan yang nyata." 


411) Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi 
Yusuf a.s. mempunyai keinginan yang buruk terhadap 
perempuan itu tetapi godaan itu demikian besarnya 
sehingga sekiranya dia tidak dikuatkan dengan 
keimanan kepada Allah swt., tentu dia jatuh dalam 
kemaksiatan. 


Surah Ke-12 




vr 


^|| YrA |^* 


JuzKe-12 






««ii Q qatii ’ an rtafsihT frbaitiha huwa lafT Wa 

iutup atas dirinya di dalam dia perempuan dan 

rumahnya (Yusuf) yang 

•\ 36 ZZj* cJlSj 


abwaba 

pintu-pintu 


<*?[}** C 

masway(a) 
tempatku 


4 -ulj ■<!& * Sit 


TO ** 


ma'azallahi 
berlindung 
kepada Allah 


3 qfllai 


lak(a) haita 

bagi kamu kemarilah dan 

___berkata 


bJhfl wa hamma bihT hammat Wa laqad 

kepadanya dan dia kepadanya perempuan dan I23j 

(Yusuf) tertarik (Yusuf) itu tertarik sungguh 


?alimun(a) 
orang-orang 
yang zalim 


la yufiihuz 
tidak 

beruntung 


mnahu 

sesung 

quhnya 




sda 'anhus 

keburukan darinya 


li nasrifa 
agar Kami 
palingkan 


kazalika 

demikianlah 


rabbi h(T) 
Tuhannya 


burhana 
tan da-tan da 
kebesaran 


UCLZ>\j 


arra-a tsuift 

dia melihat Ufoy 

tidik 

- ™- - 


Wastabaqal 
dan keduanya 
berlomba 


{24} 


mukhlasin(a) 
yang ikhlas 


U.tl 


min ‘ibadinal 
termasuk hamba- 
hamba Kami 


innahu 
sesung- 
guhnya dia 


yvaHahsyi'Wj'] 
dan fwrbugtan 
keji 


v 


_4 1 a u^. giij oa 


bab(i) ladal sayyidaha wa alfaya min duburiw 

pintu di depan tuannya dan keduanya dari- 

mendapati belakang 


iar 


qamlsahu wa qaddat P3b& 

bajunya dan ia meraih (ke arah) 

hingga koyak pintu 


w 


J\ Si % lljl aiu 

‘a±abun au yusjana ay tQ'an bi ahHka 

azab atau dia dipen- agar selain serong dengan 

jarakan istrimu 


—;— “w 

%\ £ U ills 


. 'Hr ; A, . , 

ot jusXJm 


arada man jaza'u ma qafat 

bermaksud orang balasan apa berkata 

yang 


min syahidum 

dari seorang 

saksi 


wa syahida 
dan memberikan 
kesaksian 


‘an nafsT 
diriku 


rawadatm 

menggoda- 


hiya 

dia 

(Zulaikha) 


36 

Q£ta 

dia 

berkata 


TO 


(34^02 ^ ^ 


r > . 

< > 


minal w'a huwa fa sadaqat 
termasuk dan dia maka perempuan 

(Yusuf) itu benar 


rning qubuliq 
dari depan 


qudda 

koyak 


qamTsuhu 

bajunya 



iu 

alfmfuil} 
yang 

_ pedih 

fll 


{25} 


ing 

jika 


keluarganya 


^ ^ 9 S < ^ f 9 

wa huwa fa ka£abat miq duburiq qudda qamTsuhu kana Wa ing 

dan dia maka perempuan dari- koyak bajunya aba dan jika {26} 

(Yusuf) itu telah berdusta belakang 


£ cAj 


kazibin(a) 
orang-orang 
yang berdusta 


it w vp “ 4 ; n ~^r 

3J5 <tC e csJ-ild 


innahu qala miq duburing qudda qamlsahu ra-a 
sesung- dia dari- koyak bajunya dia 

guhnya ini berkata belakang melihat 


an(t YQsufu ' _ kaidakunna inn; 

berpalinglah Yusuf {28} 'azlmtun) tipudaya sesur 




Fa lamma 
maka 
ketika 

TO 


{27} 


minas-sadiqln(a) 
termasuk orang- 
orang yang benar_ 


'azlmtun) 
yang besar 


kaidakunna 
tipu daya 
(kamu) 


inna 

sesung¬ 

guhnya 



ming kaidikunn(a) 
dari tipu daya kamu 


minal-khati In (a) 
termasuk orang-orang 
yang bersalah 


w 

-jj. I-X»a ^ 


kuqti 

kamu 


innaki 

sungguh 

kamu 


lizambiki 
atas dosamu 


obJi *>4 3(sj© : ; 


“W 


"wastagfin 
dan mohon 
ampunlah kamu 


‘an haza 
dari ini 




fotahs 

pelayannya 


turawidu 

menggoda 


‘azTzi 
Ai-Aziz 
(pern besar) 


(im)ra-atul 
istri 


fit madTnatim 
di kota (Mesir) 


niswatuq 
wanita-wani- 
ta 


Wa qala 
dan {29} 

berkata 


... p li} tX 


^ G. 


mai mubin(in) 
ya ng nyata 



|fr ^ai§lim 
dalam 
kesesatan 

^ IKhM’. 

5 y/ifnwl 

|,n s i 4 iv; 


la narSha inna 

memandangnya sesung¬ 
guhnya kami 


hubba(n) syagafahS 
cinta dia membuatnya 
mabuk 


» 

-- tM 9 y 

-dL-JUjj O 

Ifid ^ 


god 

sesung¬ 

guhnya 


'an nafsih(T) 
dari dirinya 


MJfinT 
|* Outittnh 



IftM l * MyddStjfif* r#y*ll4b 

4 MAdrt toilm 
Wiuiid 





























































Surah Ke- 12 



akbarnahO ra-ainahu 

mereka terpesona mereka 
kepadanya lihatdia 


es & 


fa lamma 'alaihinn(a) 
maka kepada 

tatkala mereka 



kulla watiidatim 
masing-masing 
orang 


Ij-fc ol 2-^ 2 <X:pJ 


malakung ilia hS£3 
malaikat kecuali 


basyara(n) h§zS ma liliahi basya wa qulna aidiyahunna wa qatta'na 
tidak- manusia ini bukan- bagi Maha dan tangan dan mereka 

lah lah Allah sempurna berkata_ mereka _memotong 


'% Isa <36 ® %£ 


‘an 

dari 


r&wattuhu wa laqad 


aku telah 
goda dia 


dan 


hh(i) lumtunnanT 

di dalam menyebabkan kalian 
(karena)nya mencela aku 


fa ±§likunnal 
maka itu dia 


Dalai 

dia 

berkata 


kanm(un) 
{31} yang 
mulia 




dan niscaya 
dia menjadi 

V# II i» ^ „ W 

u $8. <*ii 2*4# 


«* 

<»\ 

0jA 1 

■TJB 


2 

la vusjananna 

amuruhQ 

m3 

niscaya dia 

aku perintahkan 

apa 

dipenjarakan 

kepadanya 

yang 


<»\ \> ? \' * {. n? 

«/• 1 U (jAflJ Ij 13 

amuruhd m3 yafal Mam wa Ea II \fasta'$am(a) nafsihT 

perintahkan apa melakukan tidak dansungguh maka dia dirinya 

jika menolak 


v ViLi ui’i.mi mim mfl Hay^a ■■ ahabbu sJjnu 


' mereka 
seru aku 


iebth dicintai 


♦ 0 * 

stynu 

penjara 


46 -3 

rabbis Qala mina?-sagirin(a) 

Tuhanku dia {32} termasuk orang- orang 

berkata yang hina 


seru aku yang ku __ berkata _ yang hina 

id 'Sjp &‘4 


mmal-jah-iTtm'a} wa akum 
termasuk orang- orang dan aku 
yang bodoh_menjadi 


W 


ilathtnna asbu 
kepada ntscaya aku 
mereka cenderung 


ff 


katdaburvna 
tipu daya 
mereka 


'annT 

danku 


ta$rH 

Engkau 

palmgkan 


wa itlft Ifaih(i) 
dan jika kepadanya 

tidak 


ep 1 > Ztclb 3 

samT'ul huwas innahu , . T* ‘anhu fa $arafa rabbuhu lahu FastajSba 

Maha Dia sesung- kaidahunn(a) darinya maka Dia Tuhan- bagi- maka memper- 1-33; 

Mendengar _ guhnya Di a tl P u da V a mereka _palingkan_nya_nya kenankan doa 


ww 


la yasjununnahQ 
bahwa mereka harus 
memenjarakannya 


oVl \j\j U-Co >5 pi ijo 


aySti 
tanda-tanda 


j>> <s.> '< , , * m > ^ " «asa c » 

L»Jb4»-) <Jl5 V cry? - 


ra-awui mim ba'di rna 
mereka setelah 

lihat apa yang 

-H 


M ^ 

u @J4P 

I'ahum bads Summa J alfm(u) 

bagi mereka mulailah kemudian {34} Maha 

Mengetahui 


O' t 


ahaduhumS 
safah seorang 
dari keduanya 


qala 

berkata 


fataySn(i) 
dua orang 

pemuda 
- 


siina 
ke dalam 
penjara 


ma'ahus 

bersama 

dia 


Wa dakhala 
dan 
masuk 


{35} 


bTn(in) battfl 

beberapa hingga 

waktu 


ay ^ li ^i ‘pi. &'\ %\ 


fauqa afomilu 

di atas aku 

membawa 


arSnT j n nT Skharu wa qSlal 

bermimpi sungguh yang lain dan 

aku berkata 


‘$iru arSnT innl 

aku bermimpi sungguh 

memeras aku 

WV>I 


~ nr » » «f fi , 

6i St 


naraka inna 

melihat sesungguh- 

kamu nya kami 




bita'wTlih(T) 

dengan 

takwiinya 


nabbi’na 
beritakan 
kepada kami 


minh(u) 

darinya 


tairu 

burung 


te’kulut 

memakan 


khubzaq ra’si 
roti kepalaku 


■41 


lex 3u ; 

nabba’tukuma ills turzaqSnihT I ta'Smuq la ya’tikumS QSIa 

aku beritakan kecuaii yang kalian makanan tidak sampai kepada dia 

padamu berdua _ direzekikannya kalian berdua berkata 


3 

minal-muhsinTn(a) 
{36} termasuk orang-orang 
yang berbuat baik 

W+W 


h u &:> W&k 


taraktu tppg rabbT ‘allamanT mim mS 

telah sungguh Tuhanku mengajarkan termasuk 

meninggalkan aku kepadaku yang 


zSUkuma 

demikian 

itu 


ay ya’tiyakuma 
sampai kepada- 
mii herrhta 


qabla 

sebelum 


bi la’wtlihT 
takwiinya 


kafirun(a) hum bil akhirati^ wa hum billahi la yu’minuna qaumil millata 

{3/| kafir mereka kepada dan kepada (yang) tidak kaum agama 



12.Y0SUF 
(Nabi Yusuf a.s) 


239 


* 


31. Maka ketika perempuan itu mendengar 
cercaan mereka, diundangnyalah perem- 
puan-perempuan itu dan disediakannya 
tern pat duduk bagi mereka, dan kepada 
masing-masing mereka diberikan sebuah 
pisau (untuk memotong jamuan), kemu¬ 
dian dia berkata (kepada Yusuf), "Keluarlah 
(tampakkanlah dirimu) kepada mereka" 
Ketika perempuan-perempuan itu melihat- 
nya, mereka terpesona kepada (keelokan 
rupa)nya, dan mereka (tanpa sadar) melu- 
kai tangannya sendiri. Seraya berkata, 
"Mahasempurna Allah, ini bukanlah manu¬ 
sia. ini benar-benar malaikat yang mulia." 

32. Dia (istri Al-Aziz) berkata, "Itulah 
orangnya yang menyebabkan kamu men¬ 
cela aku karena (aku tertarik) kepadanya, 
dan sungguh, aku telah menggoda untuk 
menundukkan dirinya tetapi dia menolak. 
Jika dia tidak melakukan apa yang aku 
perintahkan kepadanya, niscaya dia akan 
dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang 
yang hina" 

33. Yusuf berkata, "Ya Tuhanku! Penja¬ 
ra lebih aku sukai daripada memenuhi 
ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau 
hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya 
aku akan cenderung untuk (memenuhi 
keinginan mereka) dan tentu aku ter¬ 
masuk orang yang bodoh" 

34. Maka Tuhan memperkenankan do’a 
Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari 
tipu daya mereka. Dialah Yang Maha Men¬ 
dengar, Maha Mengetahui. 

35. Kemudian timbul pikiran pada mere¬ 
ka setelah melihat tanda-tanda (kebenar- 
an Yusuf) bahwa mereka harus memenja¬ 
rakannya sampai waktu tertentu. 

Dakwah Nabi Yusuf dalam Penjara 

36. Dan bersama dia masuk pula dua orang 
pemuda ke dalam penjara.* 1 * Salah satunya 
berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi 
memeras anggur," dan yang lainnya berka¬ 
ta, "Aku bermimpi, membawa roti di atas 
kepalaku, sebagiannya dimakan burung." 
Berikanlah kepada kami takwiinya. Sesung¬ 
guhnya kami memandangmu termasuk 
orang yang berbuat baik. 

37. Dia (Yusuf) berkata, "Makanan apa pun 
yang akan diberikan kepadamu berdua 
aku telah dapat menerangkan takwiinya, 
sebelum (makanan) itu sampai kepada¬ 
mu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan 
kepadaku. Sesungguhnya aku telah me¬ 
ninggalkan agama orang-orang yang tidak 
beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak 
percaya kepada hari akhirat. 


412) Menurut riwayat dua pemuda itu adalah 
pelayan-pelayan raja; seorang pelayan yang 
mengurusi minuman raja dan yang seorang lagi 
tukang membuat roti. 





































































4 


240 


12 . yOsuf 

(Nabi Yusuf a.s) 


38. dan aku mengikuti agama nenek 
moyangku: Ibrahim, Ishak dan Yakub. 
Tidak pantas bagi kami (para nabi) mem- 
persekutukan sesuatu apa pun dengan 
Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada 
kami dan kepada manusia (semuanya); 
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyu- 
kur. 

39. Wahai kedua penghuni penjara! 
Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang 
bermacam-macam itu ataukah Allah Yang 
Maha Esa, Mahaperkasa? 

40. Apa yang kamu sembah selain Dia, 
hanyalah nama-nama yang kamu buat- 
buat, baik oleh kamu sendiri maupun 
oleh nenek moyangmu. Allah tidak menu- 
runkan suatu keterangan pun tentang hal 
(nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah 
milik Allah. Dia telah memerintahkan agar 
kamu tidak menyembah selain Dia. itulah 
agama yang lurus, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. 

41. Wahai kedua penghuni penjara, "Sa- 
lah seorang di antara kamu, akan ber- 
tugas menyediakan minuman khamar 
bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi 
dia akan disalib, lalu burung memakan 
sebagian kepalanya. Telah terjawab 
perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)." 

42. Dan dia (Yusuf) berkata kepada 
orang yang diketahuinya akan selamat 
di antara mereka berdua, "Terangkanlah 
keadaanku kepada tuanmu." Maka setan 
menjadikan dia lupa untuk menerangkan 
(keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena 
itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara be- 
berapa tahun lamanya. 

Ta'bir Nabi Yusuf Tentang Mimpi Raja 

43. Dan raja berkata (kepada para pe- 
muka kaumnya), "Sesungguhnya aku 
bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina 
yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor 
sapi betina yang kurus; tujuh tangkai 
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) 
lainnya yang kering. Wahai orang yang 
terkemuka! Terangkanlah kepadaku ten¬ 
tang takwil mimpiku itu jika kamu dapat 
menakwilkan mimpi" 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Salah satuonentasipara mufasirsaat menafsirkan Al- 
Qur'an adalah orientas! retorika atau kesusastraan 
Para mufasir pada bidang tni bermaksud untuk 
roenjelaskan bentuk mukjizat Al-Qur'an pada 
aspek retorika dan sastra Jadi, apabita sebelumnya 
orang Arab terkenal saiing berlomba-iomba dalam 
menggtinakan bahasa yang fasih dan dalam 
membuat karya sastra serta bila mereka membuat 
kerajaan yang tanpa raja bila tak ada karya bahasa. 
Maka tatkata Al-Qur'an datang ke tengah-tengah 
mereka, mereka menemufcan sang raja itu berada 
di dalam kemdahan sastranya sehsngga mereka 
tunduk kepada tatanannya dan berpijak kepada 
penjelasannya. 



U s aG* 

wVm'.kW u/n ihr3hTma ahST millata 


lli- o' £J 

. . . _• ** \ KillShi nncv/riksi ... 



wa ya'qub(a) 
dan Ya'kub 

wm 


wa IshSqa 
dan Ishaq 


ibrShlma 

Ibrahim 




abai 

bapak- 

bai.akku 


mil lata 
agama 


Wa itabihu 

dan aJty 

Hl^l 


zalika 
yang demikian 
itu 


mir| syai'(in) 
sesuatu pun 


ia yasykurun(a) 
tidak 

mensyukuri 


02 


»* 


billahi 
dengan 
Allah 


nusyrika 

kami 

sekutukan 


nasi 

manusia 


akSaran 

kebanyakan 




wa lakinna 
akan tetapi 


an 

untuk b 
— kam^ 

wa iilannii, 
dan a Las rn5nii\i4 

U 


- . -r -7 ‘TTir 


amillahul 
atau Allah 


khairun 

lebih 

baik 

LTJ 


mutafarriquna 
yang berpisah-pisah 


a arbabum 
apakah 


MN 

Penjara 


» 


sammaitumuha 

kalian 

menamakannya 




asma’an ilia 

nama-nama kecuali 


min dunihT 
dari seism¬ 
ic ya 


ta'budQna 
kalian 
menyembah 


w 

MS 

tidaklah {39} 


% i £&Jl gi J&bt <a 4»#l Z 

Hah(i) ilia < hukmu ijnil ^min sul|an(in) biha arizalallahu ma \ wa aba'ukum 


iillah(i) ilia ' hukmu 
milik kecuali keputusan tidak- 

Allah itu lah 


■'miq sul|an(in) biha aqz 

dari keterangan dengannya Allah tidak 

menurunkan 


kalian 


Mr 


\ tCj vi 7 

_i!!5 ta‘hi iHTI alia li’i.Si:. 


wa ISkinna ’qayyimu aTnul 

kebanyakan akan tetapi yang lurus agama 


zalikad 

itulah 


AM 


——— ran m 


iyyah(u) 
kepada- kecuali 
Nya 


ta'budu 

kalian 

sembah 


agar Dia penn- 
jangan tahkin | 


ahadukuma 
salah seorang 
dari kalian berdua 


amma 

adapun 


sijm 

penjara 


Ya $ahibais 
wahai kedua 
penghuni 


{40} 




la ya'lamun(a) 
tidak mengetahui 


ndsj 

mamijla 




7-^ VS 


tairu 

burung 


fa ta’kulut 
lalu memakan 


fa yuslabu 
maka akan disalib 




wa ammal khamra(n) rabbahu 

dan arak tuannya 

adapun_ m*tm.l 


fa irssqr 
maka iik.in 


@ 

lit lazi Wa qSla 
kepada dan dia {41} 
or ang yang berkata _ 


tastaftiyan(i) frhi 

kalian berdua di dalam- 
tanyakan padaku nya 


lazT 

yang 


amrul 

perkara 


qupiwal 

diputuskan 


m»r ra slHO 
dari 


fa aqsahusy 
maka men- 
jadikan ia lupa 


'iqda rabbika 
disisi tuanmu 


—- — w ,— n o 

1144 nt sy $ 


f-l 


(uz)kurnl 

terangkan 

keadaanku 


minhuma± najim annahu -- 

di antara selamat bahwasanya 

kedua nya dia 




sinln(a) 

tahun 


bid‘e 
beberapa 


fis sijni 
dalam penjara 


fa labisa 
maka ia 
tetap 



i 


ietafl 


9 b’Ab Ab 3l Jlij 


ya’kuluhunna " simaniy baqaratiq 

memakan mereka yang gemuk sapi 



sab‘a a ra maiiku 

tujuh melihat sungguh raja 

(dalam mimpi) aku 


Wa qalal 
dan 

berkata 


T# 

X 




wa sab‘a 
dan tujuh 


ijafuw 
sapi yang 
kurus 


vgb’un 

tujuh 


Wf bfyU 

ta'burun(a) lir ru’ya 
{43} kalian (dapat) mimpi 
menafsirkannya 

u 



- - ya oyywf* 



aftunT mala-u 

terangkan orang-orang yang wahai 
kepadaku terkemuka 

wudtUn'i 


mm* 

r.^dci wp.b 

fO|- M - id 











































































S> s&fe 3^ £3 r^' 5|& 

bi'alimin(a) ' ahlami bi ta'wliil nahnu wa ma ahlam(in) sdgasu Qaiu 

{44} orang-orang yang mimpi-mimpi Hannan kami dan mimpi- kosong mereka 

mengetahui 


unabbi’ukum 
akan beri tahu 
kalian 


bi ta’wliil 
dengan 
takwil 


nahnu wa ma 
kami dan 

tidaklah 


ana ba‘da ummatin waddakara 
aku sesudah dan 

beberapa waktu teringat 


ahlam(in) 

mimpi- 

mimpi 


minhuma 
di antara 
keduanya 


Qalu 
mereka 


a 


3(sJ 

naja 

iazT 

Wa qalal 

selamat 

yang 

dan 

berkata 


\ ^ y. | x >< A, ^ lx 

Oj-aj ^—*3. Lsal ftp 

baqsrfitifi fi ab'i aftina siddTqu ayyuhas YusufL { 45 } J^kautuslah 

sapibetina tentanq ielaskan oranqyanq wahai Yusuf 


ft satn 
tentang 
tujuh 



aftina 
jelaskan 
pada kami 

M 


siddTqu 
orang yang 
dipercaya 

if 


fa arsilun(i) 
maka utuslah 
aku 

w 


W- W •' - M- - , H 

isiiLH* <?ah'un ya’kuluhunna simaniy 

dan tujuh yang kurus tujuh mem akan mereka yang gem uk 


f ~~ — -——— vr t 

X 0 pz. 4«ai cp' P 


f46) 

dia berkata 


yalamun(a) 

mengetahui 


V 

Vl 


> 


la'aliahum 

agar 

mereka 


ilan nasi 
kepada 
manusia 


arjiu 

kembali 


la ‘alh 
agar 
aku 


yabisatil 

kering 


' ' "At 

wa ukhara ■! 


(•f 


(lift fi sumbullht 

kecuali pada 

tangkainya 


>»> ^ 

fa £aruhu 
maka ting- 
galkan ia 




4 I . w 

•i: 1 

zA^a>- 

| lia^attum fa ma da aba(n) smina 

kalian hasil- maka seperti biasa tahun 
k an/pane n apa yang 


bo ijb*? 

ommo iazra'una 


— 77~w —«r«i w \ •»> TZ" >.» ** w , „ 

5154 cr &* 3 ot ’& V 0 o/e us. «? 

ya’kulna syidaduy sab'un ±a!ika mim ba‘di ya’tT Summa ta kulun(a) mim ma ^JTIam 

yang meng- yang am at t u?u h itu setelah akan kemudian {47} kalian dan apa sed.kit 

habiskan sulit <Shunl _ datang _ _ m akan^j^--- 

mw 

»z > 


y«U oumina 

akan kemudian \*t/s 
datang 

— ini 


dari apa sedikit 
yang 


ciil i 'ja Z 1 Vj. La 

iaiika *mim ba'dT" ya’tT** Summa tuh?inun(a) mim ma qalTlam i,la lahunna \qaddamtum ma 

itu setelah akan kemudian {48} kalian dari apa sedikit kecuali bagi eoH i^kan vana 

_ datang _ simpan _yang__ _ mereka sediataj^jgng, 

JlSj O 

(u')tunT maliku 1 Wa q§lal , ya'sirun(a) wafThi nSsu yugasun 

bawalah raja dan {49} mereka memeras dan manusia diben tahui 

kepadaku 


ya'sirun(a) 
mereka memeras 
anggur 


KepaaaKU _ perKai a _ a nggur _ umaiamuyo _._- W9 -- 

«ji0 u 3S Sjty >o 'b £5. b 

b5lun ma fara'alhu ilambbika ^ <ir)jl‘ qfijar rasulu ja’ahur 

halnya bagai- makatanyakan kpnaHaTuannrm kpmhalilah dia utusan datang =_ 

mana padanya 

n 


ila rabbika 
kepadaTuanmu 


(ir)ji‘ qalar 

kembalilah dia 

berkata 

W9~ 


ja’ahur fa iamma bih{I) 
datang maka dengan 

kepad a nya tatkala nya 

w 


36 0% l*St & U ‘&J Z& & 

QSla ''aiTmtun) kaidihinna rabbi inna aldiyahunn(a) qafta na IStt 

dia {50} Maha dengan tipu Tuhanku sesuna- tanqan-tangan mereka yang 

berkata Men letahui dava mereka 


rabbi inna aidiyahunn(a) 
Tuhanku sesung- tangan-tangan 
guhnya mereka 


qatta'na 

mereka 

memotong 


- 7- n ~ if h ~twVZ9*W^ 

AW jjIrLa- aL \j 

liliahi h§sya qulna > 'arTnafsih(T) yusufa rSwattunna it kha l^kunna ma 

bagi Maha mereka dari dirinya Yusuf kalian ketika , . 


lillShi h§sya 

bagi Maha 

Allah sempurna 


qulna 

mereka 

berkata 


'an nafsihO) 
dari dirinya 


rSwattunna 

kalian 

menggoda 


khatbukunna 
kalian 
bicarakan 


S3' ^ 

ba?ba$al 3 -in ‘azTzil (im)ra-atul qaiatim mlqsu (ini alaihi tlnfit 

jelaslah sekarang Al-Aziz istri berkata suatu atasnya kam.ketahui tidah 

keburukanpun 


'alaihi 'alimna mS 
atasnya kami ketahui tidak 


<SBi 3 ”lj pZ’cs> 

^ «« '? nn * ihT “Sa- aku kebenaran 

orang yang benar 


yang {51} 

demikian itu 


wa innahu 
dan sesung- 
guhnya dia 

w 


‘an nafsinT 
dari dirinya 


rSwattuhD 
menggoda- 
nya 


A <1^3- -V 515 ACi-l £ vi) rW 

kha inln(a) kaidai ISyahdT waannallSha bilgaibi akhunhu Hann annT H 

{52} orang-orang tipu tidak memberi dan bahwa- ketika meng- tidak 9 

yang berkhianat daya petunjuk sanya Allah tidak ada _ khianatinya _ — ^ 

1 **■ Iktifii 




yahdT® 
tidak memberi 
petunjuk 

Raffia*,. 

«#Ounci.^|U 



Id^lm 




akhunhu 1 lam annT fi ya'iama 

meng- tidak bahwa agar dia 

khianatinya aku tahu 

ful.viici W-ijl b 



12 . yOsuf 

(Nabi Yusuf a.s) 


241 




44. Mereka menjawab, "(Itu) mimpi-mimpi 
yang kosong dan kami tidak mampu menak- 
wilkan mimpi itu" 

45. Dan berkatalah orang yang selamat di 
antara mereka berdua dan teringat (kepada 
Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, 
'Aku akan memberitahukan kepadamu 
tentang (orang yang pandai) menakwilkan 
mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)" 

46. "Yusuf wahai orang yang sangat diperca¬ 
ya! Terangkanlah kepada kami (takwil mim¬ 
pi) tentang tujuh ekor sapi betina yang 
gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi 
betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) 
yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang 
kering agar aku kembali kepada orang- 
orang itu, agar mereka mengetahuinya" 

47. Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu berco- 
coktanam tujuh tahun (berturut-turut) seba- 
gaimana biasa; kemudian apa yang kamu 
tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya 
kecuali sedikit untuk kamu makan. 

48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh 
(tahun) yang sangat sulit, yang menghabis- 
kan apa yang kamu simpan untuk mengha- 
dapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa 
(bibit gandum) yang kamu simpan. 

49. Setelah itu akan datang tahun, di mana 
manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 
pada masa itu mereka memeras (anggur)" 

Nabi YOsuf Dibebaskan dari Penjara 

50. Dan raja berkata/'Bawalah dia kepadaku" 
Ketika utusan itu datang kepadanya, dia 
(Yusuf) berkata/'Kembalilah kepada tuanmu 
dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya 
perempuan-perempuan yang telah melukai 
tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha 
Mengetahui tipu daya mereka" 

51. Dia (raja) berkata (kepada perempuan- 
perempuan itu),"Bagaimana keadaanmu 413 ^ 
ketika kamu menggoda Yusuf untuk menun- 
dukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha- 
sempurna Allah, kami tidak mengetahui 
sesuatu keburukan darinya" Istri Al-Aziz 
berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, 
akulah yang menggoda dan merayunya, 
dan sesungguhnya dia termasuk orang yang 
benar" 

52. (Yusuf berkata), "Yang demikian itu 
agar dia (Al-Aziz) mengetahui bahwa aku 
benar-benar tidak mengkhianatinya ketika 
dia tidak ada (di rumah), dan bahwa Allah 
tidak meridai tipu daya orang-orang yang 
berkhianat 


413) Yang dimaksud dengan keadaan, ialah pendapat 
perempuan-perempuan itu tentang Yusuf apakah ia 
terpengaruh godaan itu atau tidak. 









































































€ 


242 


12. YGSUF 
(Nabi Yusixf a.s) 


53. Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas 
(dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu 
itu selalu mendorong kepada kejahatan, 
kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh 
Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

54. Dan raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) 
kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai 
orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia 
(raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia 
(raja) berkata, "Sesungguhnya kamu (mulai) 
hari ini menjadi seorang yang berkedudukan 
tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." 

55. Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku 
bendaharawan negeri (Mesir); karena se¬ 
sungguhnya aku adalah orang yang pandai 
menjaga, dan berpengetahuan." 

56. Dan demikianlah Kami memberi kedu- 
dukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); 
untuk tinggal di mana saja yang dia ke- 
hendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada 
siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak 
menyia-nyiakan pahaia orang-orang yang 
berbuat baik. 

Pertemuan Nabi Yusuf as. dengan Saudara- 
saudaranya 

57. Dan sungguh, pahaia akhirat itu lebih 
baik bagi orang-orang yang beriman dan 
selalu bertakwa. 

58. Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke 
Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat)nya. 
Maka dia (Yusuf) mengenal mereka, sedang 
mereka tidak kenal (lagi) kepadanya 414 > 

59. Dan ketika dia (Yusuf) menyiapkan 
bahan makanan untuk mereka, dia berkata, 
"Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah 
dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu 
melihat bahwa aku menyempurnakan 
takaran dan aku adalah penerima tamu yang 
terbaik? 

60. Maka jika kamu tidak membawanya 
kepadaku, maka kamu tidakakan mendapat 
jatah (gandum) lagi dariku dan jangan kamu 
mendekatiku" 

61. Mereka berkata, "Kami akan membujuk 
ayahnya (untuk membawanya) dan kami 
benar-benar akan melaksanakannya." 

62. Dan dia (Yusuf) berkata kepada pelayan- 
pelayannya, "Masukkanlah barang-barang 
(penukar) mereka 4 15) ke dalam karung 
karungnya, agar mereka mengetahuinya 
apabila telah kembali kepada keluarganya, 
mudah-mudahan mereka kembali lagi 4l6} 

63. Maka ketika mereka telah kembali 
kepada ayahnya (Yakub) mereka berkata, 
"Wahai ayah kami! Kami tidak akan menda 
pat jatah (gandum) lagi, (jika tidak membawa 
saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara 
kami pergi bersama kami agar kami men¬ 
dapat jatah, dan kami benar-benar akan 
menjaganya" 



414} Menurut sejarah terjadi musim paceklik di 
Mesir dan s&kitarnya, maka atas anjuran Nabi Yakub 
a.s. saudara-saudara Yusuf datang dari Kan'an ke 
Mesir menghadap pembesar-pembesar Mesir untuk 
meminta bahan makanan. 

415) Menurut kebanyakan mufasir barang-barang 
dari saudara Nabi Yusuf a.s. yang digunakan sebagai 
alat penukar bahan makanan itu ialah kulit atau 
terompah. 

416) Tindakan ini diambil sebagai siasat dengan cara 
menanam budi kepada mereka, agar mereka nantinya 
bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa 
Bunyamin. 


$ 



. O i V WV « w 'm-'w ^ y % 

*3 £ -ft 3)1 U 15« 

imii mfl rlld as sQ'i ^ la ammaratum nafsa innan nafsi ubarri u Wa ma 

>eri apa kecuaii kepada sungguh selalu nafsu itu sesung- diriku aku mem- dan 

ma t yang kejahatan menyuruh ____guhnya _ bebaskan a dalrtah 


astTkW.sbu hint [u')Bnt maliku’ Wa qSlal . .. 'rabtm(un) gaffirur rabbT 'nna ^ 
aku dengan- datanglah raja dan {53} ^ Maha r , Ma ^ a _ Tu !?. an ‘ Tirtmifc 

memilihnya 


hi hi (u')tGnT 
dengan- datanglah 
nya kepada-ku 


Waqala! 'rahtm(un) gafOrur - . 

dan {53} Maha Maha Tuhan- s*wng- TtAiBPti 

berkata Penyayanq Penqampun ku guhuya klA 

•» — --— 


3(50^i Ci sji & a c 3i 

Q 3 taj ammiuni makTnun ladaina yauma innaka! gala kaliamahu fa lamma ii nafaf 

dia f541 yangdi- orang yang ber- di sisi hari sesungguh- dia bercakap-cakap maka big 

berkata percaya kedudukan tinggi kami ini nya ka mu berkata denga nnya tatkala diriku 

W9 — 


Wakazalika 'ailm(un) hafizun inn! ardj») ‘ala khaza’mil 

d an {55} yang ber- seorang sungguh aku negeri ini (orang yang bertanggung jadjkanJafi 

demikianlah 


'allm(un) 
{55} yang ber¬ 
pengetahuan 


hafizun inm 

seorang sungguh aku 

penjaga 


‘ala khaza’inil 
(orang yang bertanggung 
jawab) atas per bendaharaan 


jadlkaniah 

diriku 

1 C 


44J 15a ^4 dtiSL S3: 

nusTbu .«««'/, .r haicu minha vatabawwa-u fil ardi iiyusufa rnakhiumS 

Kami 

limpahkan 


yasya'(u) 
dia 


minha yatabawwa-u 
darinya dia 


fil ardi 
di bumi (Mesir) 


ii yusufa 
bagiYusuf 


makk^nj 

Kami mem¬ 
beri kedudukan 


Wa la ajru! 
dan sungguh 
pahaia 


• * 

vc-JA \ 

!•* 

x » i 


VS 

156} 

muhsinin(a) 
orang-orang yang 
berbuat baik 

ajral 

pahaia 

wa la nudfu 
dan Kami tidak 
menyia-nyiakan 

nasya’u 

Kami 

kehendaki 


man hi rahmaftma 
orang dengan jaiuMf 
yang L K.imS 


H ai ia,a _ _ —-----—- 

fUM ^ W 

ikhwatu Waja’a yattaqun(a) wa kanu amanu lil lazlna , 

canHAt- 3 - dan datang {5/} bertakwa dan mereka beriman bagi orang- lebih-baik flklural 


lil lazlna 
bagi orang- 
orang yang 


Wa lamma 

dan {58} 
tatkala 


mungkirun(a) lahu ’ wa hum fa ‘arafahum ‘alaihi fa dakhalu y^sufo 

orang-orang yang kepadanya dan maka dia kepada- lalu mereka 

tida k mengenal _ merek a mengenal mereka Nya _ masuk _ J 


tarauna ala minabTkum 'lakum biakhil (i')tanT qala' bijahazihim ' jahhazaHU* 

kalian lihat tidak- dari ayah bagi dengan saudara datangkan dia dengan bekal dia menyiapkana 

kah kalian kalian (Bunyamin) lah kepadaku berk ata_ mereka _ mereKa - 

-i hh — «W - T~- xmem 


. .. _ mm ■ i— _ !I ... _tlTk—. l/l-inin il Uf-O nnCi nfti .Toh I 


fa la tHhl ta’tunT lam Fail rcrrt munzumw vvtl 

maka dengan- kalian datang- tidak maka 13^} penerima sebaik-baik dan aku takaran sempur- trnm. 
tidajtada nya kan kekepadaku _ jika_ tamu __ nakan aku _ 

iLj! AS£> ijJlS y^ ' j [j jpO ij" 

,bahu ‘anhu sa"nurawidu Qalu ffim wa la taqrabun(i) 'in* lakum kflll* 

mereka dan ianqanlah kalian dari sisiku bagi . 1 


mur|zilin(a) khairul wa ana kails Ofil ifflOl 

penerima sebaik-baik dan aku takaran sempur- bahwfl 

nakan 

VI 


abahu 

ayahnya 


sa nurawidu 

(Ya'kub^s) da rin y a m embi ^Ik beTk^a _ mendekatiku __kalian^- 

ufea ggul & 0 1>$& m 

’ firihalihim ’ bi da'atahum^ (ij)alG lifityanihij Waqala (afa'ilun(a) . 


Qalu 
mereka 
berkata 

VI 


wa la taqrabOn(i) 
dan janganlah kalian 
mendekatiku 


* lakum 
bagi 
kalian 


dalam karung- 
karung mereka 


bl da'atahum^ (ij)‘alu Ii fityanihij Wa qala 

barang-barang masukkan kepada dan dia 

mereka pelayan-pelayannya berkata 

~W 9 mormm 


{afa'ilun(a) wa l|in ^ k 

{61} benar-benar orang dan sungguh; 
yanq melaksanakannya *<^1 


— --—-U- VS W- vs . — * A 

i 1^2' 'i! ^ 

_ . . /i nn \n^inhri i7ann vstYifunahn [a 


yarji'un(a) 

kembali 


la‘a!iahum 
agar mereka 


lis ahlihim 
kepada keluarga 
mereka 

w 


(ing)qa!abCi 
mereka telah 
kembali 


izang 

apabila 


ya'rifunaha 

mengetahuinya 


— - W -» vs T VS VS ** G3 

£. & CCU $6 CS. 3 

kailu minnal rnuni'a ya abana qalu ila abihim raja fi Fa lamma 

dari dicegah -- - - u ^ 1 

kami 


kailu 

takaran 

(gandurrQ 



ya abana 
wahai ayah 
kami 


qalu 

mereka 

berkata 


kepada bapak 
mereka 


raia‘0 

mereka 

kembali 

VS 


Fa lamma 
maka 
tatkala 


- a —-—- mw - ~ ^ s iX 

■\y ^3 1jlj 


lahafizun(a) 
benar-benar orang- 
orang yang menjaga 


laliu wa inna naktal akhana 

padanya dan sun 9 - mendapat saudara kami 

H y guhkami takaran (gandum) (Bunyamin) 


maana 

bersama 

kami 


faarstl 

maka- 

klrlnrttah 


itlyUn' 
SlfTunMii, 
Mttnr 


f * Qali^aiah 

IdaBm 

f . — MUJ-f.m.l*. 




Ndlla 

takdran 

mdumL 


| klrlmlari^^* , 

7 M.j.iir /.» iT c•• 

>Jr M-lJrf JillAh hlwHat' ■■ 

MiddWfillbMwlW* 11 
















































































fpcnij sis skhihi 

ditn atas saudaranya 

/Yusuf as) 


’ smiritukum 
aku memper- 
cayai kalian 


jjt JlS 

‘alaihi amanukum hal QSIa 
kecuafi atasnya aku memper- apakah dia 
cayai kalian berkata 

w*w 


- ^ t Tw; rr^w 

\jpiZ& Cdj v^V jAJ UaA_>- _^Ai>- 4^13 


fatahu Wa lamma 
mereka dan {64} 

membuka tatkala 

^ T # 


rah i min (a) 
diantara para 
penyayang 


arhamur wa huwa 
paling dan Dia 
Penyayang 


hafizaw khairun fallahu qabl(u) 

penjaga sebaik maka sebelum- 

baik_Allah nya 


dLLj Jyl-A p-trl 


yfl qfllO j| aihim ruddat 

wahai bapak mereka kepada dikemba- 

kami berkata mereka likan 


bi tfa’atahum 
barang-barang 
mereka 


waj ad u 
mereka 
menemukan 


barang-barang 
mereka 


wa nahfazu 
dan kami akan 
memelihara 


LA b\ 

ahlana wa namTru ilaina ruddal 

keluarga dan kita akan kepada dikemba- 


J&J 


w 


B .jjb & 

ilaina ruddal bi^a'atuna hazihT nabql mfl 




beri makan 

Tl 


bi^a'atuna 
barang-barang kita 


nabgT mfl 

kita a pa 

nginkan y an £. 


Ian Q3la 

tidak dia 

akan berkata 

W W 




yaslr(un) 
{65} yang 
mudah 

IV 


ba'Ir(in) kafla wa nazdadu akhana 
seekor taka ran dan kami dapat saudara 
unta (seberat) tambahan kami 


ksiluy 
taka ran 


zalika 

itulah 


rrm — vm - KW - WM - 

lit ~l l,i i-' ^ /< 


ill^ la ta'tunanm minallahi 

kecuali dengan- pasti kalian da- dari Allah 

_ nya tangkan kepadaku _ 


mauSiqam tu’tunl hatta ma‘ai<um 

janji yang kalian datang- sehingga bersama-sama 

t eguh kan kepadaku kalian 


ursilahu 
aku melepas- 
kannya 


u sii3i5 z&g. ij\ ss ^ id oi 

, na™ ill i ma 'ala nalallahi i maiicinahum ataiihn fa lamma 'hiklim Vllhata av 


wakll(un) naqulu ma ‘ala qalallahu mausiqahum 

saksi kita apa yang atas ia berkata: janji mereka 

ucapkan "Allah" 

U M I‘» » H [ST 


atauhu fa lamma 
mereka maka 
memberinya tatkala 

TW 


pada 

kalian 


yuhata ay 
dikepung bahwa 




min abwabim 
dari pintu- 
pintu 


wadkl'iulii 
dan masuk- 
lah kalian 


i\ #2\ gi &<l 

Ola ’ hukmu mil min svaP(in) minallal 


Hid ’ hukmu 
kecuali keputusan tidaklah 



miq syai'(in) 
sedikitpun 


* ^i < £ % ■ 

U&J f§V 

ya baniyya Wa qala 

wahai dan ia 166} 

an ak-an a k ku berkata _ 

»^ "/ //> 

angktim ugnT wa ma mutafarriqah(tin) 

dari kalian aku (nasehatku) dan yang 

bermanfaat tidak berlainan 


fcij v^' cJ£y *oi 

InrrtmA isj'i ‘nlraih! fLrL'OIfl 1 ‘olaihl l 


Wa lamma 

dan {67} 


tatkala 

|| 


mutawakkilun(a) 
orang-orang yang 
bertawakal 


falyatawakkalil 

maka 

bertawakal 


wa ‘alaihi 
dan 

k epada -Nya 


tawakkaltu 

aku 

bertawakal 


‘alaihi lillah(i) 

kepada- bagi 

Nya Allah 


annum vuanT kana ’amarahur 

dia 


anhum yugnT 

dari mereka bermanfaat 


m3 

tidaklah 


abuhum 

bapak 

mereka 


amarahum 
memerintahkan- 
mereka 


min haiSu dakhalu 

dari arah mereka 

masuk 


-i-- W - " mm 

Oi^<s2- 

wa irmahQ qa^ahd ya'quba fT nafsi h$jBtar| Hid miq syai’in minallahi 

dansesung- yang ia Ya'kub padadiri keinginan kecuali sedikit dari Allah 

guhnya dia 


qa^ahd 
yang ia 
tetapkannya 


la ya'lamun(a) 
tidak mengetahui 



a 9 & 


nasi 

manusia 


wa lakinna 
akan 
tetapi 


‘allamndhu 
Kami telah 


li ma 
karena 
apa yang 


‘ilmil la ±u 
penge- sungguh 


36 


1 


qala akhahu 

dia saudaranya 

berkata 


ilaihi 

ke- 

padanya 



>»> \' 
^^y<y 

4 As S 

VyL* 

W ■ 

* f 

W 

ia membawa 

‘ala yusufa 
atas Yusuf 

dakhalu 

mereka 

masuk 

Wa lamma 
dan tatkala 

{68} 




"W 


ya'malun(a) 
kerjakan 




JbI™ 12 YOSUF Rl 

(Nabi Yusuf a.s) 

64. Dia (Yakub) berkata, "Bagaimana aku 
akan mempercayakannya (Bu nya min) 
kepadamu, seperti aku telah memperca- 
yakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu 
dahulu?"Maka Allah adalah penjaga yang 
terbaikdan Dia Maha Penyayang di antara 
para penyayang. 

65. Dan ketika mereka membuka barang- 
barangnya, mereka menemukan barang- 
barang (penukar) mereka dikembalikan 
kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai 
ayah kami! Apalagi yang kita inginkan. Ini 
barang-barang kita dikembalikan kepada 
kita, dan kita akan dapat memberi makan 
keluarga kita, dan kami akan memelihara 
saudara kami, dan kita akan mendapat 
tambahan jatah (gandum) seberat beban 
seekor unta. Itu suatu hal yang mudah 
(bagi raja Mesir)." 

66. Dia (Yakub) berkata, "Aku tidak akan 
melepaskannya (pergi) bersama kamu, 
sebelum kamu bersumpah kepadaku 
atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti 
akan membawanya kepadaku kembali, 
kecuali jika kamu di kepung (musuh)"Se- 
telah mereka mengucapkan sumpah, dia 
(Yakub) berkata, "Allah adalah saksi ter- 
hadap apa yang kita ucapkan." 

67. Dan dia (Yakub) berkata, "Wahai anak- 
anakku! Janganlah kamu masuk dari satu 
pintu gerbang, dan masuklah dari pintu- 
pintu gerbang yang berbeda; namun 
demikian aku tidak dapat memperta- 
hankan kamu sedikit pun dari (takdir) 
Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. 
Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada- 
Nya pula bertawakallah orang-orang 
yang bertawakal." 

68. Dan ketika mereka masuk sesuai 
dengan perintah ayah mereka, (masuknya 
mereka itu) tidak dapat menolak sedikit 
pun keputusan Allah, (tetapi itu) hanya 
suatu keinginan pada diri Yakub yang 
telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya 
dia mempunyai pengetahuan, karena Ka¬ 
mi telah mengajarkan kepadanya. Tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

69. Dan ketika mereka masuk ke (tempat) 
Yusuf, dia menempatkan saudaranya (Bu- 
nyamin) di tempatnya, dia (Yusuf) berkata, 
"Sesungguhnya aku adalah saudaramu, 
jangan engkau bersedih hati terhadap 
apa yang telah mereka kerjakan" 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Maksud aPTafsjr ash-Shuff at J HmT aHsyart ada¬ 
lah menjetaskan makna-makna semua ayat Al~ 
Qur'an di Mr m^Klafer dari ayat itu melalm 
mspirasi (ilham) dan perenungan yang tidak 
dikaruniakan oleh Allah swt, kecuali kepada 
orang-orang yang berbudi pekerti luhtir, tetapi 
tanpa menafikan makna iahir ayat-ayat itu yang 
ditunjukkan oleh bahasa Arab. 


























































4 


Surah Ke-12 


Juz Ke -13 


244 


12. YOSUF 
(Nabi Yusuf a.s) 


70. Maka ketika telah disiapkan bahan 
makanan untuk mereka, dia (Yusuf) 
memasukkan piala 5 1 ke dalam karung 
saudaranya. Kemudian berteriaklah se- 
seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah! 
Sesungguhnya kamu pasti pencuri." 

71. Mereka bertanya, sambil menghadap 
kepada mereka (yang menuduh), "Kamu 
kehilangan apa?" 

72. Mereka menjawab, "Kami kehilangan 
piala raja, dan siapa yang dapat mengem- 
balikannya akan memperoleh (bahan ma¬ 
kanan seberat) beban unta, dan aku jamin 
itu." 

73. Mereka (saudara-saudara Yusuf) men¬ 
jawab, "Demi Allah, sungguh, kamu me- 
ngetahui bahwa kami datang bukan un¬ 
tuk berbuat kerusakan di negeri ini dan 
kami bukanlah para pencuri" 

74. Mereka berkata, "Tetapi apa hukuman- 
nyajika kamudusta?" 

75. Mereka menjawab, "Hukumannya 
ialah pada siapa ditemukan dalam ka- 
rungnya (barang yang hilang itu), maka 
dia sendirilah menerima hukumannya.^) 
Demikianiah Kami memberi hukuman 
kepada orang-orang zalim" 

76. Maka mulailah dia (memeriksa) ka- 
rung-karung mereka sebelum (memerik¬ 
sa) karung saudaranya sendiri, kemudian 
dia mengeluarkan (piala raja) itu dari 
karung saudaranya. Demikianiah Kami 
mengatur (rencana) untuk Yusuf. Dia tidak 
dapat menghukum saudaranya menurut 
undang-undang raja, kecuali Allah meng- 
hendakinya. Kami angkat derajat orang 
yang Kami kehendaki; dan di atas setiap 
orang yang berpengetahuan ada yang 
lebih mengetahui. 

77. Mereka berkata, "Jika dia mencuri, 
maka sungguh sebelum itu saudaranya 
pun pemah pula mencuri" Maka Yusuf 
menyembunyikan (kejengkelan) dalam 
hatinya dan tidak ditampakkannya kepa¬ 
da mereka. Dia berkata (dalam hatinya), 
"Kedudukanmu justru lebih buruk. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
terangkan" 

78. Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz! Dia 
niempunyai ayah yang sudah lanjut usia, 
karena itu ambillah salah seorang di antara 
kami sebagai gantinya, sesungguhnya 
kami melihat engkau termasuk orang- 
orang yang berbuat baik" 

417) Suatu wadah yang terbuat dari emas yang 
digunakan untuk minum dan dapat juga digunakan 
untuk menukar. 

418) Menurut syariat Nabi Yakub a.s. barang siapa 
mencuri, maka hukumannya dijadikan budak satu 
tahun. 



iy 


T t l 




sariqm(a) 
orang-orang 
yang mencuri 

|v? 


f & tfi# 3^ a 


^Jmnu^ akhlbl 
kemudian saudara¬ 
nya 


ciafam 

karung 


siqayata 

piala 


ja‘alas 

ia 

memasukkan 

WX~ 


bi jahazihim 
dengan bekal 
mereka 


jahhazahum loi™| 
la menyiapkan mak - 

untuk mereka tatka' j 


\p\j 0 &P A & 2 S 

waaqbaJU QaIG lasariaunfa) ' innakurn 'itu ayyatuhal mu'aiinun 

dan mereka mereka {70} 1 pasti^ar^^ sesungguh- kafilah wahai orang yang bersern 

menghadap berkata 


la p s a 5 flfWa n rL a> 

pencuri 


sesungguh¬ 
nya kalian 


orang yang bersen, 
menyeru 

w 




maiiKi 

raja 


' piaTa 


nafqidu 

kami 

kehilangan 


Qalu 

mereka 

berkata 


{71} 

ti. 


tafqidun(a) 
kalian kehilangan 


apa yang kepi® 

mereka 


M tfii 0 a 1313 US* ni%. m 

taliahi Q3lu zalmtun) bihi wa ana ba'Triw himlu bihi jS’a wa |j man 

demi orang yang \* ** orang yang dengan- dan aku unta (akan mendapatkan dengan- datang danbagi 
Allah menjamin m enjamin _ nya _ makanan) seberat _ riya _siapa y 


ir 


iia^a gdg 




kunna wa ma 

kami dan bu¬ 

kanlah 


fil ardi 
di bumi 


ii nufsida 
untuk membuat 
kerusakan 


ma 

tidak 


‘alimtum iaqitf j 
kalian telah suftygufy 

mengetahui 


Wyr '>■ 0 ol V&r- CS ijtf 0 

Qalu kazibln(a) kuntum ing jaza’uhu fa ma Q5lu 

mereka orang-orang yang kalian jika balasan- maka mereka 1/3) 

nya bar kata 




kazibln(a) 
orang-orang yang 
berdusta 




fa ma 
maka 

^}?a 


J^- 9 <> 


om 

mereka 
berkata 

, .H 

< ^ 9 S 


zaEvmin(ci) 
orang-orang 
yang zalim 


najziz 
Kami ben 
balasan 


ka±alika 

demikianiah 


jazauh(u) 
balasan nya 


fa huwa 
maka 
dia 


xt -—~ w> 

S y 


irviw (ie)lakhrajahA 

dari mengeSU3fkdnn,ya 


Gummas 

kemudian 


akhlhi 

sauda¬ 

ranya 


f>v 

qabfa wi‘3’i 
sebelum 


ff rahlihT 
dalam 
karung nya 


wujida maw 

ditemukan siapa 

yan ?1 


karung 


bi au'iyatihim 
dengan karung- 
karung mereka 


Fa bada-a 
maka dia l' 3 * 
mulai 


jib or c tiija 


jkhahu 

saudaranya 


11 yo>;nuza 
untuk 
mengambii 


kana ma 

patut tidak 


liyusuf(a) 

untuk 

Yusuf 


niisya lb) man 

K4ml orang 

kehendaki yang 

^ csr v# 

u ^ 

* IV Qfllu 

ya^nq mereka berkaU 

mencuri 


kidna 

Kami 

mengatur 


ka^alika 

demikianiah 


akhTh(i) 

saudaranya karung 



oi ^ 


yasy i'ifJL ah(u> 

menghendaki 


ay m 
bahwa kecuali 


maliki 1\ tfTnll 

raja aalann 

pe-ruturan 


n • 

{76} (ada oran^'ya ng 

lebih mengetahui 




^ 9 * * 


±T ‘ilmin 
yang memiliki 
mu 


ksM wajauqi* 

tiap-tiap < 

dl atas 


Jt ^3 cl 

fi fiafsihl yQSUfu fa acarrahs minn nshlhi) lahu akhul 

dalam nTsuf 

dinnya 



birnd I a tnmu waildhu 
denyart lebih dan Allah 
apa yang mengetahui 


apa yang mr?ngetanui __ 1Jutulv 

syaikhang kablran abaq lahu inna Z J Z M Y® ayyuhal Qalu 

J yang tua renta ayah baginya sesung- A!-Aziz wanai mereka- 

guhnya berkata 



{77} 


^kalTan 

terangkan 


0 fil iil 

. _l__ IfhUl 


minal-muhsimn(a) 
termasuk orang-orang 
yang berbuat baik 


naraka 

melihat 

kamu 




Inna 

sungguh 

kami 


makanah(u) 

(menggantikan) 

tempatnya 


ahadana fa 

salah seorang ma .Mk 

diantara kami ambillan 


I 


► O i S <1 I I n, 11. 

































































Surah Ke-12 


JuzKe-13 






\T 


Y t o 


vr 


H 


ll &6S liXS oi % jLfo] JB 


fcnna ‘indaha 
sungguh di sisinya 
kami 


mata'ana wajadna maw ilia an na’khuza ma‘a±allahi Ofila 

harta benda kami orang kecuali kami mohon perlindungan dia 

kami dapati yang menahan Allah berkata 


v&Z 1L, £2 © k&JZ 


najiyya(n) 
sambil berbisik 
(berunding) 


H, 


khala?u 
mereka 
menyendiri 

\ 

I ‘alaikum akhaza qad 

atas telah sungguh 

kalian mengambil 

Twr 


minhu 

darinya 



(is)tai’asu Fa lammas 
mereka maka 

berputus asa tatkala 

1* W9 

. '~' A S 9 S 


'abakum 

ayah 

kalian 


1 I3JL1J IJ! JlS 

ta'lamu 1 a lam kabTruhum qala 


a'lamu 
kalian 

mengetahui 


tidakkah 


cpT ^ ^3 jj? c 3^3 ^ ^ 


abrahal fa Ian fi yusufa farrattum 

aku maka pada Yusuf kalian menyia- 

meninggalkan tidak akan nyiakan 


ma wa ming qablu 
apa dan 

yang sebelumnya 

w 


minallahi 
dari Allah 


mauSiqam 

janji 


SiCii jZ. % ^ \ oit J>ji\ 

hakimtn(a) khairul wa huwa ii yahkumallahu au IT ya’2ana hatta arda 

para sebaik- dan Dia bagtku Allah memberi atau bapakku bagiku meng- hingga negeri 

hakim baik keputusan s ~ s - 1 '— 


G. 


saraqfaj 

telah 



JEM — *sr 


ii ICG ijijS 1 


innab ya abana fa qulu 

sesung- wahai maka 


guhnya 


bapak kami 


katakanlah 


ifa abikum IrjTQ , Q _, 

kepada ayah kembalilah l°U* 


oi*r 


laafizTn(a) lil gaibi 

orang-orang kepada 

yang mengetahui y an g gaib 


kunna wa ma ‘alimna 
kami dan kami 

tidaklah ketahui 


onK'slno , M/al *Tral fTha Inti nnr\/ntal .a j ii-i 


fiha aqbalna 

di kami datang 
dalamnya bersama 


law 

yang 


wai ‘Tral 
dan 
kafilah 


fiha 
di 

dalamnya 


kunna 

kami 

berada 


-£j%\ p c5£ St 3u 

amrainT \ anfusukum ’lakum sawwalat bal Qala 


amra(n) \ aqfusukum 
perkara diri kalian 


1 lakum sawwalat bal Qala 

bagi meman- bahkan ia 

kalian dang baik berkata 



\y 


L? 


^ ^ ^ >i l ^ ^ 1 

Ajl, 

huwa) innahu jamt'a(n) bihim ** ay ya’tiyanT ‘asallahu jamll(un) fa s 

Dia sesung- semuanya dengan akan memandang semoga Allah itu yang n 

_ guhnya _ mereka _ kepadak u_ baik s; _ _ 

Jp jd 5 tfs i -3 

aia ya asafa wa qala '“anhum Wa tawalla rooi hakim(u) ‘alTmul 

atas aduhai duka dan ia dari dan ia 1 «jj Maha bijaksana Maha 


' kt } 


'X . »> ti ^ 


kazlm(un) 
{84} orang' yang me¬ 
nahan marah 


fa huwa 
maka 
dia 


minal huzni 
karena kesedihan 


rtaradan 
(penyakit 
yang berat) 



t' 0 »> 



hatta 

hingga 


05 Ijlli 


>. 

baSsT 

kesusa- aku 
hanku 


> . “ KTif - 

asyku innama 

mengadukan sesungguhnya 
hanyalah 


3u 3 


Qala 
dia {85} 
berkata 


minal-halikln(a) 
termasuk orang- 
orang yang binasa 





’ wa a'lamu ilallahi 

dan aku kepada 

mengetahui Allah 





lazalimun(a) izal 

{79} tentu orang- jika 

orang zalim demikian 

>>* 


qala 

yang tertua berkata 

diantara mereka 


oZkZ -iii lij 


bi ma ilia syahidfTa "ia 

dengan kecuali kami dan 

apa yang_menyaksikan_tidak 


Q^J W 

yang (pSduk) W §!n alil {81} 

negeri (Mesir) tanyakanlah 


fa sabruq 
maka 
sabar 



12.Y0SUF 
(Nabi Yusuf a.s) 


245 


> 


79^ Dia (Yusuf) berkata, "Aku memohon 
perlindungan kepada Allah dari menahan 
(seseorang), kecuali orang yang kami 
temukan harta kami padanya, jika kami 
(berbuat) demikian, berarti kami orang 
yang zatim." 

80. Maka ketika mereka berputus asa 
darinya (putusan Yusuf) mereka menyen¬ 
diri (sambil berunding) dengan berbisik- 
bisik. Yang tertua di antara mereka ber¬ 
kata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa 
ayahmu telah mengambil janji dari kamu 
dengan (nama) Allah dan sebelum itu 
kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab 
itu aku tidak akan meninggalkan negeri 
ini (Mesir), sampai ayahku mengizinkan 
(untuk kembali), atau Allah memberi 
keputusan terhadapku. Dan Dia adalah 
hakim yang terbaik" 

81. Kembalilah kepada ayahmu dan 
katakanlah, "Wahai ayah kami! Sesung¬ 
guhnya anakmu telah mencuri, dan kami 
hanya menyaksikan apa yang kami keta¬ 
hui, dan kami tidak mengetahui apa yang 
di balikitu. 

82. Dan tanyalah (penduduk) negeri tern- 
pat kami berada, dan kafilah yang datang 
bersama kami. Dan kami adalah orang 
yang benar" 

83. Dia (Yakub) berkata, "Sebenarnya 
hanya dirimu sendiri yang memandang 
baik urusan (yang buruk) itu. Maka (kesa- 
baranku) adalah kesabaran yang baik. 
Mudah-mudahan Allah mendatangkan 
mereka semuanya kepadaku. Sungguh, 
Dialah Yang Maha Mengetahui, Mahabi- 
jaksana" 

84. Dan dia (Yakub) berpaling dari mereka 
(anak-anaknya) seraya berkata, "Aduhai 
dukacitaku terhadap Yusuf," dan kedua 
matanya menjadi putih karena sedih. Dia 
diam menahan amarah (terhadap anak- 
anaknya). 

85. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau 
tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, 
sehingga engkau (mengidap penyakit) 
berat atau engkau termasuk orang-orang 
yang akan binasa." 

86. Dia (Yakub) menjawab, "Hanya kepada 
Allah aku mengadukan kesusahan dan 
kesedihanku. Dan aku mengetahui dari 
Allah apa yang tidak kamu ketahui. 


























































246 


12.Y0SUF 
(Nabi Yusuf a.s) 


87. Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, 
carilah (berita) tentang Yusuf dan sauda¬ 
ranya, dan jangan kamu berputus asa 
dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang 
berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah 
orang-orang yang kafir" 

88. Maka ketika mereka masuk ke (tem- 
pat) Yusuf, mereka berkata, "Wahai 
Al-Aziz! Kami dan keluarga kami telah 
ditimpa kesengsaraan dan kami datang 
membawa barang-barang yang tidak 
berharga, maka penuhilah jatah (gandum) 
untuk kami, dan bersedekahlah kepada 
kami. Sesungguhnya Allah memberi 
balasan kepada orang yang bersedekah." 

89. Dia (Yusuf) berkata, "Tahukah kamu 
(kejelekan) apa yang telah kamu perbu- 
at terhadap Yusuf dan saudaranya karena 
kamu tidak menyadari (akibat) perbuat- 
anmu itu?" 

90. Mereka berkata, "Apakah engkau be- 
nar-benar Yusuf?" Dia (Yusuf) menjawab, 
"Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, 
Allah telah melimpahkan karunia-Nya ke¬ 
pada kami." Sesungguhnya barang siapa 
bertakwa dan bersabar, maka sungguh, 
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang 
yang berbuat baik." 

91. Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh 
Allah telah melebihkan engkau di atas 
kami, dan sesungguhnya kami adalah 
orang yang bersalah (berdosa)." 

92. Dia (Yusuf) berkata, "Pada hari 
ini tidak ada cercaan terhadap kamu, 
mudah-mudahan Allah mengampuni 
kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara 
para penyayang. 

93. Pergilah kamu dengan membawa 
bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, 
nanti dia akan melihat kembali; dan 
bawalah seluruh keluargamu kepadaku." 

Pertemuan Nabi Yusuf a.s . dengan Kedua 
Orang tuanya 

94. Dan ketika kafilah itu telah keluar 
(dari negeri Mesir), ayah mereka berkata, 
"Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, 
sekiranya kamu tidak menuduhku lemah 
akal (tentu kamu membenarkan aku)." 

95. Mereka (keluarganya) berkata, "Demi 
Allah, sesungguhnya engkau masih dalam 
kekeliruanmu yang dahulu." 






.TT 

miy yusufa 
dari Yusuf 




Ya hsniyyaj 

wah.K a niJ j., 

■ anahku 


s&ks 

kJtirun(a) IqaumuF illal mir rauhillahi la yai'asu mnahu mir rauhilfahfl) 

yang kafir kaum kecuali dari rahmat tidak putus asa sesung- dari rahmat 

Allah guhnya Allah 

--- W 


% QZ\j Hi: ets & !&.* ££ 0 


wa ahlanad massana 
dan keluarga telah me- 


‘aztzu 

Al-Aziz 


ya ayyuhal 
wahai 


qalu 

mereka 

berkata 


‘alaihi dakhalu Fa lamma 
ke- mereka maka {gyi 

padanya masuk ketika 


to I 

‘alainS wa tasaddaq 

atas dan 

kami bersedekahlah 

g3i ' 

kaila I 

jatah 

kami 

/w , ;u . 

Q s«S ^ HLj 

lanal fa aufi muzjatiq bi bida'atim wa fitti 1 

bagi maka sem- (yang) tidak dengan dan kami 

kami pumakanlah berharga barang-barang datang 

'h Ji 36 0 

ifa'altum ma v a limtum hal Qala mutasaddiqTn(a) 

kalian apa kalian apakah dia t®°t (kepada) orang-orang 

lakukan yang mengetahui berkata yang bersedekah 

I* nxje WkWt 

mtm, ) H 

1 oj. 

yajzil InriS'JJ^h,^ 

memberi sesungguhnya 

balasan Allah 




a innaka Qalu jahilun(a) aqtum 

apakah sungguh mereka {89} (menjadi) orang-orang kalian 

berkata yang tidak menyadari_ 



wr 


cJtr' I -V_ tbj cJQ' <Jw j! 


wa akhThi 
dan 

saudaranya 



mannallahu qad akhi wa haza yusufu ang 

Allah telah melim- sungguh saudaraku dan ini Yusuf aku 

pahkan karunia 




ajral 

pahala 


qala 

dia 

berkata 

(i 


yusuf(u) la aqta 

Yusuf benar-benar 

kamu 


^"Ta yudfu fa innallaha ^ wa yasbir vattaai may inn3hu 

tidak menyia- maka sesung- dan hprtakwa orang sesung- kepada 

nyiakan guhnya Allah bersabar yang guhnya kami 

«*P 


E 4 & jSS M tfd 3 


aSarakallahu 
Allah telah 
melebihkan kamu 


laqad 

sungguh 


tallShi 
demi Allah 


Qm 

mereka 

berkata 


{90} 


mulisinln(a) 
orang-orang 
yang berbuat baik 




la taSrlba 
tidak ada 
cercaan 


Q£1a 

dia 

berkata 


{91} 


lakhati'Tn(a) 
orang-orang yang 
bersalah 


kunna wa mg 

kami dan 

sungrjuh 


rafrimTn(a) 

(di antara) 
para penyayang 


’ arhamur wa huwa ’ lakum yagfirullahu yaumfa) 

Paling dan Dia kalian Allah harl ini 

Penyayang 


yagfirullahu 
Allah 
mengampuni 


hasimfn) ya’ti abT ‘ala wajhi fa alquhu haza bi qamtsT tehaM 

lalu letakkan 


biJ&tratn) Y a ’ji *5' 

melihat (maka) dia ayahku 
akan bisa (Ya'kub as) 


cXJ* 


‘ala wajhi 
atas 
wajah 


bi qamist 
dengan baju 
gamisku 


lihafia 

pergilah 

kalian 


telah 

berangkat 

TBT 


Wa lamma 
dan tatkala 


i W t 

O 

{93} 



bi ahlikum 
dengan keluarga 
kalian (seluruh putranya) 


»- >y 

ill 

wa'tunl 
dan bawalah 
kepadaku 


"”ii ^ 1} & 

an lau la „ la ajidu Inn! ' abuhum qala Iru 

bahwa sekiranya yusufa bau mendapati sesungguh- bapak berkata kafilah 

tidak Yusut n y a mereka 


V / 


B $ 'A & & 3 & 



mendapati sesungguh¬ 
nya aku 

v* 


qadim(i) 

{95} yang dahulu 


tallahi Q3lu 


tufannidun(i) 

1 








































































Surah Ke-12 


JuzKe-13 




\r 


Y l V 


ir as 


W 


1 i- t** ^ -.-•i'T *" Y > VST >* — < ~v 

JU jjjls 4-jJI j 5-£*JI 61 Li 


gata basTra(n) fariadda ‘al§ wajhihT aiq§hu 

dia melihat maka dia atas wajahnya ia meletak- 

berkata kembali (Ya'kub) kannya 


basyTru ja’al 

pembawa kabar telah 

gembira (Yahudza) datang 


ail Fa Jamtnfl 
bahwa maka 
tatkala 


& S&Z&f c fra Si ’ju-3 jsT 

Ofllti , Q .., lata'iamun(a) ma minallahi 'a'lamu mm \ lakum aqul » a Larr 

mereka l“Qr tidak kalian apa dari Allah menge- sesungguh- kepada aku tidak 

berkata ketahui yang tahui nya aku kalian katakan kah 

V9 


menge- sesungguh- 
tahui nya aku 

no; 


tarn 

aku tidak- 

katakan kah 


^ er & m m 


saufa 

akan 


Qylifi 

dia 

berkata 


{97} 


khati;Tn(a) kunna inna Zunubana 

orang-orang kami sungguh dosa-dosa 

yang bersalah adalah kami kami 


(is)tagfir lana ya abanas 

mohonkanlah wahai 

ampunan bagi kami ayah kami 


“i# iv — — 

Fa lamma rahlm(u) gafurur huwal innahu rabbf ' lakum astagfiru 

maka {98} Maha Maha Dia sesungguh- (kepada) bagi aku akan mohon- 

tatkala 


44 lit” ^ 'ait j&s# ijti 


gafurur 

Maha 

Pengampun 


huwal innahu rabbf 
Dia sesungguh- (kepada) 

nya Dia Tuhanku 

~VJf 


lakuin 

bagi 

kalian 


astagfiru 
aku akan mohon- 
kan ampunan 


mtsra 

Mesir 


kbulQ 

masuklah 

kalian 


wa qalad 
dan dia 
berkata 


abawaihi 
kedua ibu 
bapaknya 


Haiti I 

kepadanya 


awa 

dia 

hampiri 


‘al5 yusufa 
atas Yusuf 



■- KTjrsv — 

Y"\ ' O *<» \ • t 


wa kharru 
dan mereka 
tersungkur 


‘alal ‘arsyi 
di atas singga- 
sananya 

W‘9 W 


abawaihi 
kedua ibu 
bapaknya 


Wa rafa'a 
dan dia 
menaikkan 


{99} 


aminin(a) 

keadaan 

aman 


sya’ailShu iq 

Allah jika 

menghendaki 


m && tii ofS s 


ja'alaha qad mlng qablu 

menjadikan- sungguh sebelumnya 

nya 

Ma 


ru yaya 
mimpiku 


ta'wTIu 

(adalah) 

takwil 


ia 


~w*w~ 


"W 


ya abati 
wahai 
ayahku 


wa qala sujjada(n) lahu 

dan dia bersujud kepadanya 

berkata 

w 


tgf*1 4 J&j *11^. 

'hikum u/» iis’fl mtnsiR «iini skhraianT !$■ hT 


* bikum wa ja’a 
dengan dan Dia 
kalian datangkan 


minas sijni akhrajanT it bT 

dari penjara Dia mengeluar- ketika kepa- 

kanku daku 


X - S' ^ I ^ s' 9 9 s' 4 « Ol. 9 s' Os'll s' U> 


ahsana wa qad haqqa(n) rabbT 
Dia telah dan ' benar Tuhanku 
berbuat baik sungguh 

«V- ww 


Inna 

sesung- 

guhnya 


wa baina ikhwati 
dan diantara 
saudara-saudaraku 


bainT 
di antaraku 


syaitanu 

setan 


an nazagasy 
mengganggu 


mim ba‘di 
setelah 


minal badwi 
dari dusun 


33 

* haklmfu) ‘alTmul huwal innahu yasya'(u) lima lafTful rabbi 

Ya {100} Mahabijak- Maha Dia sunqquh Dia terhadap Maha Tuhanku 


Ya 

Tuhanku 


i haklm(u) 
Mahabijak- 
sana 


Maha 

Mengetahui 


yasya'(u) 
sungguh Dia terhadap 

Dia kehendaki apa yang 


lafTful rabbi 

Maha Tuhanku 

Lembut 


5^ S 


faUn-15 

wahai 

Pengpta 


ahadf6(i) 

mimpi-mimpi 


rmq ta'wllil 

takwil 


wa ‘ailarntanf 
dan Engkau 
i padaku 


minal mulki 

kerajaan 


>. t>- UK' f:4 \i • a " 

{ftUUOfffahT firl dim ^ 


ataitanl tjad 

Engkau telah sun^gguh 

anugerahi aku 


> la i/ O 


tawaffanT wa l-ak hir a h(ti) 

wafatkan- dan akhirat 

lah aku 


fiddun-ya waHyyI 

dldunla petindungto 


arjln wai-arg(i) 

Engkau dan bumi 


samSwdti 

langit 


, ~ ~r~ ' w*w ti 

V? 1 ' Sft.ot ai # ra>3ij lip: 


gaibi 

gaib 


n .--Hi v''n 
diantara 
berita berita 


2§lika 
demikian 
itu 

MTI9 


{ 101 } 


bi§-$alihin(a) 
dengan orang- 
orang y®"tg saleh 


wa aihiqnT 
dan gsbungkan 
aku 


muslimaw 

sebagal orang 
muslim 


- WB0 

% #si it fr-4 4T 4 


yamkurun(a) 'wahum lamrahum ajma'Q 
mengatur dan perkara mereka 

tipudaya mereka mereka bersepakat 


ladaihim 
pada sisi 
mereka 


kuqta 

kamu 


.* •* 


# 

{103} 


V* 


bimu'minin(a) 

orang-orang 

beriman 




jij 0 Y 2 ' 


wa lau 
walaupun 


nasi 

manusia 


•• ^ 

ws ma ilaik(a) nuhThi 

dan kepada kamu Kami wahyu- 

tidaklah (Muhammad) kannya 

_ VM 

Uj 

akgarun Wa m§ t T_ 

kebanyakan dan {102} 

tidaklah 


>* ^ 


■Os 


^ tuinfrt*, 

-*Jhhf;v 


-1:5:: gj 


Oalqanitk 

S5f2i' 


iEBOBBRI 

Mjrtrl fifth Taw Fifth 


r»*J V* 



12. YUSUF 
(Nabi Yusuf a.s) 


247 


96. Maka ketika telah tiba pembawa kabar 
gembira itu, maka diusapkannya (baju 
itu) ke wajahnya (Yakub), lalu dia dapat 
melihat kembali. Dia (Yakub) berkata, 
"Bukankah telah aku katakan kepadamu, 
bahwa aku mengetahui dari Allah apa 
yang tidak kamu ketahui" 

97. Mereka berkata, "Wahai ayah kami! 
Mohonkanlah ampunan untuk kami atas 
dosa-dosa kami, sesungguhnya kami ada¬ 
lah orang yang bersalah (berdosa)" 

98. Dia (Yakub) berkata, "Aku akan memo- 
honkan ampunan bagimu kepada Tuhan¬ 
ku. Sungguh, Dia Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang" 


99. Maka ketika mereka masukke (tempat) 
Yusuf, dia merangkul (dan menyiapkan 
tempat untuk) kedua orang tuanya seraya 
berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, 
insya Allah dalam keadaan aman" 

100. Dan dia menaikkan kedua orang 
tuanya ke atas singgasana. Dan mereka 
(semua) tunduk bersujud kepadanya 
(Yusuf). Dan dia (Yusuf) berkata, "Wahai 
ayahku! Inilah takwil mimpiku yang da- 
hulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku 
telah menjadikannya kenyataan. Sesung¬ 
guhnya Tuhanku telah berbuat baik kepa- 
daku, ketika Dia membebaskan aku dari 
penjara dan ketika membawa kamu dari 
dusun, setelah setan merusak (hubungan) 
antara aku dengan saudara-saudaraku. 
Sungguh,Tuhanku Mahalembut terhadap 
apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia 
Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 


Do'o Nabi Yusuf a.s 


101. Tuhanku, sesungguhnya Engkau te¬ 
lah menganugerahkan kepadaku seba- 
gian kekuasaan dan telah mengajarkan 
kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wa¬ 
hai Tuhan) pencipta langit dan bumi, 
Engkaulah pelindungku di dunia dan di 
akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan 
muslim dan gabungkanlah aku dengan 
orang yang saleh" 

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Kisah 
Yusuf a.s. 

102. Itulah sebagian berita gaib yang 
Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); 
padahal engkau tidak berada di samping 
mereka, ketika mereka bersepakat meng¬ 
atur tipu muslihat (untuk memasukkan 
Yusuf ke dalam sumur). 

103. Dan kebanyakan manusia tidak akan 
beriman walaupun engkau sangat meng- 
inginkannya. 






























































4 


248 


U.YOSUF 

(Nabi Yusuf a.s) 


104. Dan engkau tidak meminta imbalan 
apa pun kepada mereka (terhadap seru- 
anmu ini), sebab (seruan) itu adalah 
pengajaran bagi seluruh alam. 

105. Dan berapa banyaktanda-tanda (ke- 
besaran Allah) di langit dan di bumi yang 
mereka lalui, namun mereka berpaling 
darinya. 

106. Dan kebanyakan mereka tidak ber- 
iman kepada Allah, bahkan mereka mem- 
persekutukan-Nya. 

107. Apakah mereka merasa aman dari 
kedatangan siksa Allah yang meliputi 
mereka, atau kedatangan Kiamat kepada 
mereka secara mendadak, sedangkan 
mereka tidak menyadarinya? 

108. Katakanlah (Muhammad), Inilah 
jalanku, aku dan orang-orang yang meng- 
ikutiku mengajak (kamu) kepada Allah 
dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku 
tidak termasuk orang-orang musyrik." 

109. Dan Kami tidak mengutus sebe- 
lummu (Muhammad), melainkan orang 
laki-laki yang Kami berikan wahyu kepada- 
nya di antara penduduk negeri. Tidakkah 
mereka bepergian di bumi lalu melihat 
bagaimana kesudahan orang-orang sebe- 
lum mereka (yang mendustakan rasul). 
Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih 
baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah 
kamu mengerti? 

110. Sehingga apabila para rasul tidak 
mempunyai harapan lagi (tentang ke- 
imanan kaumnya) dan telah meyakini 
bahwa mereka telah didustakan, datang- 
lah kepada mereka (para rasul) itu perto- 
longan Kami, lalu diselamatkan orang 
yang Kami kehendaki. Dan siksa Kami 
tidak dapat ditolak dari orang yang ber- 
dosa. 

111. Sungguh, pada kisah-kisah mereka 
itu terdapat pengajaran bagi orang yang 
mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah 
cerita yang dibuat-buat, tetapi membe 
narkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, 
menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) 
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Sekiias tentang Tafsir Tematik 
Sebagaimana para ulama teiah mempelajart 
ssmua surah Al-Qur'an dari ayat pertama 
hingga ayat terakhlr dengan beragam tema 
yang dikandungnya, sesungguhnya mereka 
juga membabas dan rnenganattsis tema 

tertentu secara terpisah. Dan di dunta tafsir 
hat itu dikenal dengan sebutan Tafsir Tematik. 



in 

tidaklah 


min ajr(in) 
dari upah 


‘alaihi 


tas’aluhum 


atasnya kamu meminta 


m 



alam Mtk 

. , M - 

'(f&C' Cfj% 

alSha yamurruna wal ar^i fis samawati min ayatiq Wa ka-ayykn 1 

atasnya mereka dan bumi di langit tanda-tanda dan banyak 

melalui _ sekali 

- AW — 

V} p*jJ==>\ <y%$i U j 

m billahi * aksaruhum yu’rriinu Wa ma mu'ri^un(a) ‘anha 1 wahutn 

kecuali kepada kebanyakan beriman dan {105} orang-orang darinya dan 

Allah mereka tidak yang berpaling mereka 

i ilsfc 

min l a±Sbiliahi gasyiyatum ’aq ta’tiyahum A fa aminu 

dari siksa Allah yang meliputi datang apakah mereka 

kepada mereka merasa aman 

W ' 
{106} 

musyrikun(a) i wa hu m 

orang-orang dan 

musyrik mereka 

Ai 3 0 p6 

Out ia yasy'urun(a) V/a hum bagtataw 

ini katakanlah {107} tidak menyadari dan dengan 

mereka tiba-tiba 

sa'atu 

kiamat 

» i 

ta’tiyahumus au 1 

datang kepada 4 tau 

mereka 

wa aubhina (it)taba‘anT w® manit 

Mahasuci mengikutiku dan oran 9- 

orang yang 

ft ^ 

ana ‘al§ ba^Tratin ilallah{i) ad‘Q "Wnf 1 

aku atas keyakinan kepada aku lalanlsu j 

Allah berseru 

ni© Cj 

n>Fng gablika arsaina Wa ma 

sebelum kamu Kami dan 

mengutus tidak 

•3 t 

minat-musyrikln(a) a 

{108} termasuk orang- a 

orang musyrik 

it Sj ^ 

na wa ma fallShi] 

ku dan Allah 

tidaklah 

wj !33-£ ^ ri' 

M yasTrQ a fa lam qurS min ahlil ilaihim 

di mereka apakah negeri di antara kepada 

beperqian tidak penduduk mereka 

** nuhT rijSlan ^ NFS 

Kami beri orang kecual' 

wahyu laki-laki 

ming’qabtihlm lamina 'aqibatul kana 

sebelum orang-orang akibat ada 

mereka yang 

«nr ---- 

i katfa fa yaqzuru ardi 

bagaimana lalu mereka buffli 

melihat 



|TJ' - - -- - W 

Ai- (0) tel 

afalata J qilun{a) (It?taqau iiMalTnat khairui Skhirati wa (a dami 

sehinaaa {109} maka apakah kalian bertakwa bagi orang- lebih akhirat dan sungguti 

senmgga i i tidak mengerti orang yang baik k.mpung^ 

— ra -— —n- nun ~ 7 


1 -jr Bt Si &»« JS&i 151 

} jg'.Thum kuzibQ qad lannshum wa?annQ rusutu (is)tai'asar 

rasul-rasul 


(maka) datang 
kepada mereka 

v>i 


kuzibQ 

telah 

didustakan 


sungguh bahwa 
mereka 


?annQ 
dan mereka 
meyakini 


^(is)tai'asar \tas 

putus asa ap^bib 



IvtrjJdtJld Mitficftci uiuuaiaftan _ __ __ ' 

nit ^ 

muirfrnTnto) ‘anil qaumtF ba’suna wa la yuraddu nasya'(u) man fa nujjiya na$ruri§ 

orang-orang dari kaum siksa dan tidak Kami orang lalu pertolongafl 

yang berdosa Kami ditolak kehendaki yang diselamatkan Kami _ 


yang Deraosa_~ ~ - -■ —__— ^ - 

Sf u CaSfijji. \pk ’■& # 

hana m3 ^ IPulit-atbab(i) ‘ibratul ''fl qa$asihim kana Laqad <.|J 

ia hulfan- baai vana pengajaran oada kisah- ada sungguh 11 i w 


*» A •c®’ ^ \^ yc ^ ' 

baina yad&hl lazT tasdTqa! wa ISkiq yuftara nadlfcay 

sebetumnya yang membenarkan akan tetapi dibuat-buat 't'* cerita 

jj* AJ-jy cSJJbj 

yu'minun(a) li qaumiy wa rahmat®I wa hudaw kulti syai'iw wa tafeTia 

fill} yang beriman bagi dan rahmat dan segala sesuatu dan menjelaskan 

kaum petunjuk . J 




































































rahim 

Maha Penyayang 


rahmanjr 

Yang Maha Pengn&ih 


Bismiltahjr 
Dengan nama Allah 


£A 3ft* Mi & 


ir 

< r* 


“ra 


hagt^j 

benar 


rtnr rabfcuk-jJ 
dariTuhanmu 


ilaika 

kepadamu 


ur r z;ia 

diturunkan 


wal Jail 
dan yang 


T*i, .. 

> ^ 

kitib(i) 

Kitab 

(Al-Qur'an} 


- : CJH 

c4» as *>ji 

Ay^Tul LiSkn ajH Lam M-m ra 

ayat-ayat ini ini Alif Lam 

(inilah) Mim Ra 


y>£' ^ ^ (D 

X ^ _= i„-=.t A'IXU. .] ' Ni 


bi gain 
tan pa 


samawati 

langit 


rafa'as 

mening- 

gikan 


lazi 

Yang 


Allahul 

Allah 


{1} 


la yu'minOn(a) 
tidak beriman 


** **7> 

C&J 

nasi ak$aran wa lakinna 

manusia kebanyakan akan 

tetapi 

- w* 


^ 4 XX?*X s 41 /'Jf XX * ^ ^ 9 S'C 

oi-j^aP <Sy^ f yJJ_ ^ 

cv^mca um ml/kl/hrmow ‘.-.lol 'ttpuI /ic\tcnn/5 ci imrrtnc taraUnahS 


kulluy wai-qamar(a) 

masing- dan 

masing bulan 


syamsa 

matahari 


wa sakhkharasy 
dan Dia 
menundukkan 


‘alal ‘arsyi 
di atas'Arsy 


(is)tawa 
Dia berse- 
mayam 

w 


summas 

kemudian 


taraunaha ‘amadin 
kalian tiang 
melihatnya 


% $2 && 5# 'JLJ $r% <$£ 

b\\\Q&i* ' la'allakum ayati yufas$ilul amra yudabbiru! musamma(n) li ajalim yajn 


biliqa’i 

dengan 

nertemuan 


t g ] Jj 


agar kalian 


ayat-ayat 


Dia men- 
jelaskan 


Dia 

mengatur 


yang 

ditentukan 


hingga waktu 
(kiamat) 



ffha 

di dalam- 
nya 


<xx X 

O^J 

wa ja'ala 
dan 

menjadikan 


iS?*i 

yugsyil 

Dia 

menutupkan 


Cj&\ 

x ** 

(i§)naini 

dua 


✓ ,Ct, » .■{, A ^•>-’-t 

afda maddal lazi Wa huwal tuqinunfa) 

bumi memben- yang dan Dia {2} meyakini 
tangkan 

S**- '•y <J r02J b-r'J 


rabbikum 

Tuhan 

kalian 


zaujaims 

berpasangan 




Wa fil ardi 
dan dibumi 


{3} 


yatafakkarun(a) 
(yang) berfikir 


ffha 

padanya 

ja'ala 

Dia 1 

jadikan 

samarati wa ming kuliis 

buah-buahan dan dari 

semua 

1 x**; * 

& 

& - 

a'ra 

X ^ 

«• 

c.\ 

o\ 

li qaumiy 

la ayatil 

ff zalika 

inna 

bagi 

sungguh 

pada yang 

sesung- 

kaum 

tanda-tanda 

demikian 

guhnya 


W 


ill 


(« 


~ ra j — ir 

c>y^rf ot 

sinwanuw wa nakhflun wazar'uw ^ min a‘nabiw wa jannatum 

(yang) dan pohon dan tanaman- dari anggur dan kebun- 

bercabang kurma tanaman 


dan sungai- 
sunqai 

7HB" 

nahar(a) 

(dengan) 

slang 


p * > mV 

mutajawiratifw 
yang berdam- 
pingan 


*& 

qita'um 
(ada) bagian- 
bagian 




‘ala ba'glin 
atas sebagian 
yang lain 


ba'daha 

sebagiannya 


wa nufaddtlu 
dan Kami 
melebihkan 


wahidtw 
yang satu 


dengan 


<N 

V 

{4} 


yusqa 
disirami dan 
tidak 

ii 


wagairu ?inwaniy 
dan tidak bercabang 


/JA tA 


ya'qHun(a) 
mereka berfikir 


li qaumiy 
bagi 
kaum 

wr. 


la ayatil 

sungguh merupa- 
kan tanda-tanda 


W* It 'M 

l? 8 . . id R ’a inna turaban kunna ’a iza * qauluhur 
. " sungguh apakah tanah kami apakah (adalah) pi 

ciptaan dalam kami menjadi apabila kataan mer 


ft zalika 
pada yang 
demikian itu 


o' 

inna 
sesungguhya 


fil-ukul(i) 
dalam rasa 


agISki 

(orang-orang yang) 
dibelenggu 


«5C 7, 

wa uES'ikal 
dan mereka 
itu 


t qauluhum fa a'jabung 
(adalah) per- maka yang 
kataan mereka mengherankan 



w 

» X > X j X 

d!j 

ta'jab Wa iq 

kamu merasa dan 

heran jika 




’0 $&***■ 


ula’ikal 
mereka itu 


jadld(in) 
yang baru 


A \ *> e- ,<r t . > i 

ifhs!irtrmfa\ fTha ' hum ashabun 


lit j jij 





a 

ff a'naqihim 
psda l^har 
mereka 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KEBENARAN AL QUR'AN 

Bukti-buku Kekuasaan Allah dan Kesem- I 
purnaan Ilmu-Nya 

1. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat 
Kitab (Al-Qur'an). Dan (Kitab) yang ditu¬ 
runkan kepadamu (Muhammad) dariTuh¬ 
anmu itu adalah benar; tetapi kebanyakan 
manusia tidak beriman (kepadanya). 

2* Allah yang meninggikan langit tanpa 
tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, 
kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. 
Dia menundukkan matahari dan bulan; 
masing-masing beredar menurut waktu 
yang telah ditentukan. Dia mengatur 
urusan (makhluk-Nya), dan menjelaskan 
tanda-tanda (kebesaran-Nya), agar kamu 
yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. 

3* Dan Dia yang menghamparkan bumi 
dan menjadikan gunung-gunung dan 
sungai-sungai di atasnya. Dan padanya 
Dia menjadikan semua buah-buahan 
berpasang-pasangan; Dia menutupkan 
malam kepada siang. Sungguh, pada 
yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
berpikir. 

4. Dan di bumi terdapat bagian-bagian 
yang berdampingan, kebun-kebun ang¬ 
gur, tanaman-tanaman, pohon kurma 
yang bercabang, dan yang tidak berca¬ 
bang; disirami dengan air yang sama, 
tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu 
dari yang lainnya dalam hal rasanya. 
Sungguh, pada yang demikian itu terda¬ 
pat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang-orang yang mengerti. 

5. Dan jika engkau merasa heran, maka 
yang mengherankan adalah ucapan me¬ 
reka, "Apabila kami telah menjadi tanah; 
apakah kami akan (dikembalikan) men¬ 
jadi makhluk yang baru?" Mereka itulah 
yang ingkar kepada Tuhannya; dan me¬ 
reka itulah (yang dilekatkan) belenggu 
di lehernya. Mereka adalah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya. 







































































I K j (GURUH) M r 

6. Dan mereka meminta kepadamu agar 
dipercepat (datangnya) siksaan, sebelum 
(mereka meminta) kebaikan, padahal telah 
terjadi bermacam-macam contoh siksaan 
sebelum mereka. Sungguh,Tuhanmu benar- 
benar memiliki ampunan bagi manusia atas 
kezaliman mereka, dan sungguh, Tuhanmu 
sangat keras siksaan-Nya. 

7. Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa 
tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) 
suatu tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" 
Sesungguhnya engkau hanyalah seorang 
pemberi peringatan; dan bagi setiap kaum 
ada orang yang memberi petunjuk. 

8. Allah mengetahui apa yang dikandung 
oleh setiap perempuan, apa yang kurang 
sempurna, dan apa yang bertambah dalam 
rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi- 
Nya. 

9. (Allah) Yang mengetahui semua yang gaib 
dan yang nyata; Yang Mahabesar, Maha- 
tinggi. 

10. Sama saja (bagi Allah), siapa di antaramu 
yang merahasiakan ucapannya dan siapa 
yang berterus terang dengannya; dan siapa 
yang bersembunyi pada malam hari dan 
yang berjalan pada siang hari. 

Kebangkitan dan Keruntuhan Suatu Bangsa 
Tergantung Pada Sikap dan Tindakan Mereka 
Sendiri 

11. Baginya (manusia) ada malaikat-ma- 
laikat yang selalu menjaganya bergiliran, 
dari depan dan belakangnya. Mereka men¬ 
jaganya atas perintah Allah. Sesungguh¬ 
nya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap 
suatu kaum, maka tak ada yang dapat me- 
nolaknya; dan tidak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. 

Tanda-tanda Keesaan Allah swt 

12. Dialah yang memperlihatkan kilat kepa¬ 
damu yang menimbulkan ketakutan dan ha- 
rapan, dan Dia menjadikan mendung. 

13. Dan guruh pun bertasbih memuji-Nya, 
(demikian pula) para malaikat karena ta- 
kut kepada-Nya, dan Allah melepaskan ha- 
lilintar, lalu menimpakannya kepada siapa 
yang Dia kehendaki, sementara mereka 
berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia 
Maha Keras siksaan-Nya. 


Asbabun Nuzul ayat 13 


Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw 
menfutns seorang -sahabatnya kepada seorang 
pembesar Jakliyah untuk mengapknya pada agama 
Allah Swk pembesar itu berkata, ”Apakab Tuhan 
yang engkau ajak supaya aku menyerabahNya 
dibuat dari best, tembaga, petak atau etnas 
Utusan itu kenibah dan melapor keiadian itu 
kepada Rasulullah Saw Kemudian la disuruh 
kembali mengajak pembesar Jahiliyah itu sampai 
tiga kali. Maka Allah Swt. mengirim petir untuk 
menyambamya sampai terbakar, turunlah ayat mi 
berkenaan dengan peristiwa itu (HR an Nasa'ie) 



wa qad 
dan sungguh 



nasi 

bagi 

manusia 


magfiratil 

ampunan 


bis sayyi’ati Wa yasta'jUQjd^ 

keburukan dmn I 

(siksa) untuk dipercepit 

•* —- 


qablai hasanati 
sebelum kebaikan 








la zu rabbaka 

sungguh Tuhan 

mempunyai kamu 


i? i ^ 

olj 

wa inna 
dan 

sungguh 


<£jl 


s-a&i 


masulat(u) 

beberapa 


■ijapiihjmuL 
sebelum 
_ mereka 


% ijjST cyi && 0 ^ ^ Uj 

~~~ i .. IhM iA/ n i.n/iniiil la syadldul rahhnlfa : I 


lau Id 
mengapa 
Udak 


lamina 
Drang-or anq 


Wa yaqulul 
dan 

berkata 


{6} 


iqab(i) 

siksaan-Nya 


sangat 

keras 


t i ^ ^ T?''* i A * 

t ^ cs-I L4 

it i,. .fi: mi(n7ini\A/ anta innama __uu;u/;i 


XJ 

rabbaka wa inna 
Tuhanmu dan 

_ _sungguh 


had(in) wa li kulli qaumin muqziruw 
(ada) pemberi dan bagi pemberi 

petunjuk tiap-tiap kaum peringatan 


aqta 

kamu 


innama 

sungguh 

hanyalah 


mir rabbih(T) 
dari 

Tuhannya 


4^.1 JjM 

ayatum ‘alaihi .cr'zUi 

suatu kepadanya diturunkan 

ayat 


pciuiljurk uapiiap I\aum ptiuiyuiun i ui iqi n ha " / _ 

^ arhamu tagTdul wa ma kullu uqsa tahmilu ma 1 ya‘lamu Allahu 

k^ndunnan beium dan aDa tian-tian dikandung apa mengetahui Allah \7 / 

sempurna 


kandungan 

rahim 


wa ma 
dan apa 
yang 


kullu uqsa 
tiap-tiap 
: perempuan 


gaibL 

yang 

gaib 


‘Alimul 

Yang 

mengetahui 


dikandung apa mengetahui Allah 
yang 

< > fI 


{ 8 } 


i£l O ^ 

asairal man minghum SawiTum roi muta'al(i) kabirul wasy syahAciati 

di antara ^ t”/ Maha tinaai Maha besar danvana 


bimiqdar(in) 

dengan 

ukuran 


‘iridahu 
di sisi-Nya 


wa kullu syai’in 
dan tiap-tiap 
sesuatu 


tazdad(u) 

bertambah c * an a P a 
yang 


d^aiTsI man 

meraha- orang 

yang 


siakan 


mingkum 
di antara 
kalian 


Saw3 urn 
sama saja 


muta'al(i) 
Maha tinggi 


dan yang 
tampak 


< mv 

%&» 

wa sanbum bii iaili 

dan yang pada malam 

berjalan hari 



huwa wa man 

dia dan orang 

yang 




bihT 

dengan¬ 

nya 


/ ✓ / » / / 


jahara 

menam- 

pakkan 


wa maq 
dan orang 
yang 




perkataan 






wa min khalfihT 
dan dari 
belakangnya 


mim baini yadaihi 
dari depannya 


mu'aqqibatum 

malaikat 

pengiring 


a c? m 


Lahu 

baginya 


{ 10 } 


bin-nsharfi} 
pada siang 
hari 


— >v 

j 'T^h 

bi aqfuslhlm 
pada diri 
mereka 


_ belakangnya _ pengiring ___ _ tldM 

li IjLAiJ U 

ma unnauuim hatta hi naumin ma la vuaawiru innallaha mir. amrlllahEO 


, 9 > * ^ 

rrun dunihi 

dari selain- 
Nya 


ma yugayyiru 

apa mereka 

yang mengubah 

VI 


hatta bi qaumfn ma 15 yugayyiru 
sehingga ada pada apa tidak 

suatu kaum yang mengubah 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


min amrlllahUI 
dari perintah 
Allah 





I_1____ l*L [A k! mai imtn 1 LLlO ii&A 


lah(u) fa la maradda ^ 

baginya maka tidak ada suaq 

yang menolak keburukan 


bi qaumiq 
suatu 
kaum 


aradallahu wa lift 
Allah dan 

menghendaki apabila 


4% ji 0 Jlj it 

ia vurTkumul laiT Huwal . _ miw wiKnfi) 1 


yurTkumul 
memperlihatkan 
kepada kalian 


la*T 

Yang 


Huwal 

Dia 

(Allah) 


{11} dari 

pelindung _ 


'bthBmdihl ra-du Wa yusabbiljur r 12 i safiabaS 

rlunnnn ni irilh t * "J tebal 3Wan 


dengan 

memuji-Nya 


radu 

guruh 


Wa yusabbihur 
dan bertasbih 


> 

wo yunsyio* 
dan Dia 

menciptakan_ 


> 9 >* 
♦ 

fa yusibu 
maka 
mengenai 


- - — — ~ V7 

sawS'ina vnrsil'is min khlfatihiil i 


sawS'iqa 

halilintar 


/?s t, >»■ 1 ^ E-i, \ 9> ' 

mihal(i) syadldul wa huwa fillah(i) yujadiluna ' wa hum yzsyA'u* SI 

dan 
Dia 



Vt/a yursilu? 

dan Dia 
melepaskan 


min khTfatih(T) 
karena takut 
kepada-Nya 


wal mala’skatu 
dan para malaikat 










































































Surah Ke-13 


JuxKe-13 



xj J4J <^b (^“’ ^ ^ 

ilia bi syai’in lahum la yastajTbuna min dunihT yad'una wai iazma haqq(i) da'watul Lahti 

kecuali sesuatu bagi merekatidakdapat dari selain mereka (berhala-berhala) yang (hakmenga- bagi 

mereka memperkenankan _Dia^_semb ah yang _ benar bulkan) doa Dia 

suft CJ VXi y Cj is p, .1311 4? 

i^firTna rin's’iii wfl ms hihaiinihni huu/a wa m3 fahu liwaKinna ilal ma’i kaffaihi kabasiti 


kllfirTna du'a’ul wa m3 bibaligih(i) huwa wa m3 fahu |j yabiuga ilai ma’i kaffaihi kabasiti 
orang-orang doa dan sampai ke- dia dan mulut- agar ke dalam dua telapak seperti orang 

kafir tidaklah padanya tidak nya sampai air tangannya yang membuka 

u ' 


Aj sit/ 

fic enmauiati man vasiudu wa Lillahi ffdalalfin) Wa 


lau^w ^wal ardi fis samawati 

atas kemauan- dan bumi diiangit 

sendiri 


man yasjudu 

orang bersujud 
yang 


wa Lillahi 
dan kepada {14} 
Allah 


kecuali 


4J Z 3 0* Gf$ 

{15} 


samawati rabbus mar Qul 

langit tuhan siapa kata- 

kanlah 


wal-a?al(i} 
dan petang 


bil guduwwi Va xilaiuhum wa karhaw 
pada waktu dan bayang- dan 

pagi bayang mereka terpaksa 


isi i$u 3 mi 3 && 

icihim la yamlikuna auliya’a min dunihi a fattakhaztum qul (i!ISh)(u) quli vval-artf(i) 

IfrKJk? mereka tidak pelindung- dari apakah kalian kata- Allah kata- dan bumi 

menguasai pelindung selain-Nya menjadikan kanlah kanlah 


-—-- - 

/ T S 9 < ^ 4 * LI * ** ** A' 

^\ J U* L 

tastawi? hal am wal baSTru a‘m3 yastawil hal qul wa la Qtarra(n) naraw 

sama apakah atau dan yang orang yang sama apakah kata- dan tidak keman- 

danat melihat buta kanlah kern u da rata n faatan 

--- -- W9 > 

& z<& & k Cte fi *Jrj 

khalqu fa tasyabahal ka khalqihT khalaqu syuraka’a lillahi ja'alQ am wan-nur(u) ^ulumftlti 
ciptaan sehingga seperti mereka beberapa bagi mereka atau dan kegelapan 

serupa ciptaan nya menciptakan sekutu Allah menjadikan _ cahaya _ 

(§| Vl y*} 

mirtac Anisia nahharlul wahidul wa huwat kulli svai’iw khaliQU qulitlahu 'alftlhim 



mirtas Aqzala qahhar(u) 

dari Diatelah {16} Maha- 
menurunkan perkasa 


wahidul wa huwal kulli syai’iw 
Maha dan Dia segala 

Esa _ sesuatu 

WP 


khaliqu qulillatiu 'alalblm 

Pencipta katakanlah atas 

Allah mereka 

MWVS — WM~ 


u a« IV . 

Qj K5 i^ii $£& z>j\ aa tu 


rabiya(n) zabadar sailu 

mengambang buih arus 


fahtamalas bi qadariha audiyatum 
maka dengan lembah- 

membawa ukurannya lembah 

W N II 


fa sSlat 
maka menga- 
lirlah ia 


ma’aq sam^i 

air langit 

(hujan) 


kaXSIika mi&luh(u) zabadum mata’iq au hilvatin fibitioi’a ^ tr ! ‘alaihi yuqiduna 

demikian- seperti nya (adalah) kesena- atau perhiasan mencari dalam atasnya mereka 


a 0} $3£. 5jM Es Wj && 

m3 wa amma iufaa(n) fa yaXhabu zabadu faammaz wal-batil(a) 

a P a dan J tidak makaakan buih maka dan batil 

yang adapun berharoa hilang _ adapun _ _ 


tv 


- wa mtn mi 

mereka dan dari 

bakar apa yang 


. ) 


haqqa 

hak 


yaddbult^hui 
Allah membuat 




tv 

'M 


amsal(a) yadribullShul 

{17} perumpamaan- Allah 

perumpamaan membuat 


kaialika 

demikian- 

lah 


hl-ar^l(i) 
di bumi 


fa yamku^u 
maka ia 
tetap 





nas? yofjtoUn 

(kepada) memberi 

manusia manfaat 


tS 





yastajlbu 

lam 

wai lazTna 

bagi- 

memenuhi 

tidak 

dan orang- 

Nya 

seruan 


oranq yang 


. - J ._t = . 


husnS 
pembalasan 
yang baik 


bih0) laftaaau ma'ahu wa mislahu 

dengannya niscaya mereka bersa- dan seperti 
menebus manya itu 





fit ardi 
di bumi 



mihad(u) ' wa ma’wahum his3bi c 'lahum ikLa^kn 


mihad(u) wa bi ^ a | iahannam(u) ’ wa ma’wahum 
tempat dan seburuk- neraka dan tempat 




13,AR-RA'D 

(GURUH) 


251 




14. Hanya kepada Allah do’a yang benar. 
Berhala-berhala yang mereka sembah 
selain Allah tidak dapat mengabulkan apa 
pun bagi mereka, tidak ubahnya seperti 
orang yang membukakan kedua telapak 
tangannya ke dalam air agar (air) sampai 
ke mulutnya, Padahal air itu tidak akan 
sampai ke mulutnya. Dan do’a orang- 
orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. 

15. Dan semua sujud kepada Allah, baik 
yang di langit maupun yang di bumi, baik 
dengan kemauan sendiri maupun terpak- 
sa (dan sujud pula) bayang-bayang me¬ 
reka, pada waktu pagi dan petang hari. 

16. Katakanlah (Muhammad), "Siapakah 
Tuhan langit dan bumi?" Katakanlah, 
"Allah" Katakanlah, "Pantaskah kamu 
mengambil pelindung-pelindung selain 
Allah, padahal mereka tidak kuasa menda- 
tangkan manfaat maupun menolak mu- 
darat bagi dirinya sendiri?" Katakanlah, 
"Samakah orang yang buta dengan 
yang dapat melihat? Atau samakah yang 
gelap dengan yang terang? Apakah me¬ 
reka menjadikan sekutu-sekutu bagi 
Allah yang dapat menciptakan seperti 
ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu 
serupa menurut pandangan mereka?" 
Katakanlah, "Allah adalah Pencipta segala 
sesuatu dan Dia Tuhan Yang Maha Esa, 
Mahaperkasa" 

17. Allah telah menurunkan air (hujan) dari 
langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah- 
lembah menurut ukurannya, maka arus 
itu membawa buih yang mengambang. 
Dan dari apa (logam) yang mereka lebur 
dalam api untuk membuat perhiasan atau 
alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih 
arus) itu. Demikianlah Allah membuat 
perumpamaan (tentang) yang benar dan 
yang batil. Adapun buih, akan hilang 
sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; 
tetapi yang bermanfaat bagi manusia, 
akan tetap ada di bumi. Demikianlah 
Allah membuat perumpamaan. 

TIAP-TIAP MANUSIA MEMPEROLEH BA- 
LASAN AMAL PERBUATANNYA MASING- 
MASING 

Beberapa Karakteristik dan Perbuatan yang 
Muiia dafom Islam 

18. Bagi orang-orang yang memenuhi 
seruan Tuhan, mereka (disediakan) balas- 
an yang baik. Dan orang-orang yang 
tidak memenuhi seruan-Nya, sekiranya 
mereka memiliki semua yang ada di bumi 
dan (ditambah) sebanyak itu lagi, niscaya 
mereka akan menebus dirinya dengan 
itu. Orang-orang itu mendapat hisab 
(perhitungan) yang buruk, dan tempat 
kediaman mereka Jahanam, dan itulah 
seburuk-buruk tempat kediaman. 


























































■hi 





Surah Ke-13 


Juz Ke - 1 3 



vr j*J\ 


rot 


St *xyJl-6$ 


19. Maka apakah orang yang mengetahui 
bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepa- 
damu adalah kebenaran, sama dengan 
orang yang buta? Hanya orang berakal saja 
yang dapat mengambil pelajaran, 

20. (yaitu) orang yang memenuhi janji Allah 
dan tidak melanggar perjanjian, 

21. dan orang-orang yang menghubung- 
kan apa yang diperintahkan Allah agar 
dihubungkan , 419) dan mereka takut kepada 
Tuhannya dan takut kepada hisab yang 
buruk. 

22. Dan orang yang sabar karena meng- 
harap keridaan Tuhannya, melaksanakan 
salat, dan menginfakkan sebagian rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka, secara 
sembunyi atau terang-terangan, serta me- 
nolak kejahatan dengan kebaikan; orang 
itulah yang mendapat tempat kesudahan 
(yang baik), 

23. (yaitu) surga-surga 'Adn, mereka masuk 
ke dalamnya bersama dengan orang yang 
saleh dari nenek moyangnya, pasangan- 
pasangannya dan anak cucunya, sedangkan 
para malaikat masuk ke tempat-tempat 
mereka dari semua pintu; 

24. (sambil mengucapkan), "Selamat se- 
jahtera atasmu karena kesabaranmu" Maka 
alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. 

DiAntara Karakteristik dan Perbuatan Orang- 
orang yang fngkar kepada Allah 

25. Dan orang-orang yang melanggar janji 
Allah setelah diikrarkannya, dan memutus 
kan apa yang perintahkan Allah agar disam 
bungkan dan berbuat kerusakan di bumi; 
mereka itu memperoleh kutukan dan tem¬ 
pat kediaman yang buruk (Jahanam). 

26. Allah melapangkan rezeki bagi siapa 
yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi 
siapa yang Dia kehendaki). Mereka bergem- 
bira dengan kehidupan dunia, padahal ke- 
hidupan dunia hanyalah kesenangan (yang 
sedikit) dibanding kehidupan akhirat. 

27. Dan orang-orang kafir berkata,"Mengapa 
tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) 
tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah 
(Muhammad), "Sesungguhnya Allah menye- 
satkan 420 ^ siapa yang Dia kehendaki dan 
memberi petunjuk orang yang bertobat ke- 
pada-Nya," 

Ketentraman Hati Orang-orang yang Beriman 
serta Pemhalasan bagi Mereka 

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan 
hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingat Allah hati menjadi tenteram. 


— _ - mw VW'JKf mm 

innaS* a** h£a TSman haqqu miTrabbikal . «? un*ta anna™ yjrtamu Afamjy. 


lb ^ ^ $• 

tL-.^ wnl§ vanaaudunal bi ‘ahdillahi yufuna^ Allazina 


perjanjian 


wa la yangqudunal 
dan mereka 
tidak merusak 


bi ‘ahdillahi 
janji Allah 

Tl VM 


yufuna AllazTna 

memenuhi orang-orang 11 “j 


viMjI'aibaWij 
orang-orang yang 
cunya akal 


- —“ — — liff l'f . 

SG ^2% xz Si l SJj 3 

” vnsate ay bihT amarallahu ma yasilOna Wal laiTna 

rabbahum wayakhsyauna W* . dengannya Allah apa menghubung- dan orang- {20} 


Mid yaguu11w - 

- - yuaaia - _ nn Altah apa menghubung- dan orang- 120} 

(kepada) dan mereka disambung supaya de g y Derjntahkan ya n g kan orang yang 

T uhan mereka - ^ ## 7 V# 

9 * S 


« kerldhaan rne^arl bersTbar ggg < 21 > ^ 

0 v -^' &P ^ 

T< t - ml ■^obad Mahum ula^ika sayyi’ata b;i nasanalla 

yadkhulQnahfl adniy Ja ™ atu {22} keS ud a han bagi mereka kejahatan dangan j 

mereka Adn surga Tempdl fuan „ h3i| ^ mereka itu __ _ j * b »N n_ 

. memasukinya 


jnemasukinya_ ^ __-_ L yan 3 oa 1 K;^_n-5-_ M --- - WKT~ 

StisB ^ E 

ySdkhulQna' jS.Witetu wa ^'g him b'frbiS dan or” 

cucu mereka 


yadkhuluna 

mereka 

masuk 


wal mala’ikatu 
dan malaikat 


wa azwajihim 
dan istri-istri 
mereka 


m d8rffia a ^ 

baoak mereka 

.mar 


•j.'inr-i man 

berbuat dan orang 
baik _ vanfl 


masuk Z__ cucu mereka -71 

^ ^ |-5i 

“darm ‘uqbad ' fa ni‘ma 'bi ma $abartum ‘alaikum 'Salamun babOn) m j n g kulli 

d arU) uqudu .... atas kesela- i^S pintu dari tiap-tiap J 

kalian matan _ _^ ---_met££iLH 


dar{i) ‘uqbad 1 fa ni‘ma ^bi ma $abartum 
tempat kesudahan maka alangkah sebab kesa- 
(vana baik) nikmat-Nya baran kalian 

—w — 


( yang b aik) niKmai - nyd _uaiM iMii- n — - ---- ■■ 

= -sr ;r.rr M 

memutuskan dengan teguh 

— 1 


yangquduna Wal laima . 

merusak dan orang- 

yang 


^ 1^)1 3^51 ?> ^ 

= '"hT 1 Sa ^ di'bumi ^ daTmemka mem- diKng- supaya den^nya J^j 


la'natu ’ lanumul ulS’ika 

kutukan bagi mereka 

mereka itu 


wa yufsiduna yQsala ay bihi 

dan mereka mem- dihubung- supaya dengannya 

buat kerusakan kan ^ ™ 

--u 


\-Ljj Q ”§• pi 

ca -ar 4=.. s rss- -r « SA 

hpraem bira sempitkan kehendaki _yanc*---- — ---- _ ' r 

m *xr' ^ s£S. >"» d “ “““ Dll *“* Sk 

f 3 * —< ,->rr 

idj' J ^ J 1 '-lA 

:.„^TT^ Sjf miTmhhlhnf avatum ‘alaihi la uqzlla lau kafaru 


yudillu innallaha qul mirrabbih(T) ayatum alaihi 

menyesat- sesungguhnya katakanlah dari suatu a asnya 

kan Allah _ _ Tuhanny a __aya^_ 


launzila lau kafaru lfliln9 lv - 

tidak mengapa kafir 

diturunkan 


419) Mengadakan hubungan silaturahmi dan tali 
persaudaraan. 

420) Allah menyesatkan berarti bahwa orang itu sesat 
karena keingkarannya dan tidak mau memahami 
petunjuk-petunjuk. 


kan Allah Tuhannya _ _aya^ _ oi iurunK ^j-^- 

” \'p\ Hi' S 1S5 'ey 

W dtl m enja n dT beTlman ora!gSrang {27} ke mball o^ g kepadanya danDl^mem- 

Tpnt^ram. 


..yang__ inu. ------ 

A ....... hi iikriliahi ala . bizjkrillah(i) quia “ 


bi zikrillahi 
den gan mengingat 
Allah 


a la 

ingatlah 



jli.iin 

hat [ ■ 

mo ngingjt Al.lah _merek^ 

r TTTTTTT^TTTiTTTTfT-1 1 

Mndtl Wrtjib Mill 14 

I M.rrirt r 














































































































[•vnnivf . ^ ™ % 

d*i^- jS JLiiCl c-WJo 


I umamul ming qabliha 
beberapa sebelumnya 
umat 


khalat qad 
telah sungguh 


1? ummiittng 
pada suatu 


arsalnaka 
Kami telah 
utus kamu 


Ka±alika 

demikianlah 


, „ ma'ab(in) 

{29} tempat 

kembali 


‘i£% 

bir-rahman(i) 
dengan Yang 
Maha Pemurah 

M 


IT V# s s 

i p*j 

) yakfuruna \ wa hum ilafca auhaina la£i ‘alaihimul li tatluwa 

kafir 


dan 

mereka 


kepadamu 


auhaina 

Kami 

wahyukan 


yang 


atas 

mereka 


agar kamu 
bacakan 


§ & ,4J •& 4^ # £ J 


matab(i) wa ilaihi 
{30} tempat dan 

bertobat kepadaNya 


tawakkaltu 
aku bertawakal 


‘alaihi 

kepada¬ 

Nya 


hu(wa) ilia 
Dia selain 


la ilaha rabbi huwa qul 

tidak ada Tuhanku Dia kata- 

tuhan kanlah 

*V 


$ ^ jcj' h && y _& 

UuJlimn au ardu h j h ii qutti'at au jibslu bihil suyyirat qur’anaq anna Wa lau 


IkuliEma an ardu b ihif qutti' 

dapat atau bumi dengannya terbelah 

bicara (Al-Qur'an) 


jibalu bihil suyyirat 

gunung- dengan- digoncang- 
gunung nya kan 


quranaq 

bacaan sung- dan 

guh sekiranya 


\y^\ XJ&I H 

Smanu la£Tna yai’asil 'a fa lam jaml'a(n) amru lillahil bal mauta bihil 

beriman orang-orang mengeta- maka apakah semuanya perkara milik bahkan orang-orang dengai 

yang 


yai’asil 'a fa lam jaml'a(n) 

mengeta- maka apakah semuanya 

hui tidak 


lillahil 

milik 

Allah 


bal mauta bihil 
bahkan orang-orang dengan- 
yang mati 

v# 


'cjjh jij ,>$j 6X& <sX$ $ $ 


teaf&ru raiTna wa ia yazalul jami'a(n) 

kafir orang-orang dan semuanya 

yang senantiasa 


nSsa lahadan 

(kepada) tentu Dia mem- 

manusia beri petunjuk 


yasya’uliahu lau at 
Allah seandainya bahwa 

menghendaki 


'•V ^ W* \ \- ^ y **-»» t 

Q}i ^ cK j ] W 

wa’I •hi'i haH-5 * min H5rihim /-tarTKam tahnllii an nari'atiin uanfl'li hi mfl 


ya’tiya hattS 1 miq darihim 
datang sehingga dari kediaman 
mereka 


qarlbam tahullu 

dekat terjadi atau 


qari'atun 

bencana 


® j>0 au 

bTrusulim (is)tuhzi 
beberapa tidak di 


?ana‘u bi ma ' tu?Tbuhum 

mereka sebab menimpa 

perbuat apa yang mereka 

ww 


rasul 


Wa laqadis rt1l 
dan 

sesungguhnya 


mi'acffaf 
janji 


13 yukhliful 
tidak 

menyalahi 


'0> 

Innall3ha 

sesungguhnya 




wa'dullah(i) 
janji Allah 

w*wmw~ 


kana fa kaifa 

adalah maka 

bagaimana 


perolok-olok sesungguhnya _ menyalahi _ Allah — 

fa kaifa ' akhaituhum sum ms kafaru lil lamina fa smiaitu ming qablika 

maka Aku binasa- kemudian kafir bagi orang- maka Aku akan sebelummu 


' akhaituhum summa 

Aku binasa- kemudian 

kan mereka 

~ms 


lil lamina 
bagi orang- 
orang yang 


fa smiaitu 
maka Aku akan 
beri tangguh 


ming qablika 
sebelummu 

«f 


C4 ox** i>\i 

wa ia’aiu kasabat bi m3 nafsim ‘ala kulli huwa A fa man 'iqab(i) 

dirt 


wa ja‘alu 
dan mereka 
menjadikan 


ia perbuat dengan 


‘ala kulli _p" huwa A fa man 
atas setiap Imun Dia maka apa- 

menjaga kah yang 

w 


, . 'iqab(i) 

siksaan- 
Nya 


it J k 

lam fitardi 'layalamu bi ma tunabbi’Qnahu am * sammQhum qul syuraka’to) lil,ahi 

atau di bumi Dia tidak dengan kalian berita- atau sebutkanlah katakanlah beberapa bagi 

mengetahui apa yang hukan pada-Nya 


--- qul syuraTi’fa) 'p hi 

sebutkanlah katakanlah beberapa bagi 

mereka sekutu Allah 


^ i y*>J*^* L? 


dk & J. 


‘anis wa suddu 

dari dan mereka 

dihalangi 


makruhum 
tipu daya 
mereka 


kafaru 

kafir 


lil lazlna 
bagi orang- 
orang yang 


zuyyina 

dijadikan 

indah 


bal 

bahkan 


minal-qaul(i) 

perkataan 


bi zahirim 
dengan yang 
lahir 


'— , «v ~ w*» ~ 


fil hayatid 
dalam 
kehidupan 


‘aiabuq 

azab 


* tahum 
bagi 
mereka 


{33} 


>nr 


TT 


min had(in) 
seorang 
petunjuk pun 


fa ma lahu 
maka tak 
ada bagi-Nya 


s 3^ jiioTp 4 ® S' 

miw waafini minaltShi ilahum wa m3 »cuannfni Skhirati wa la ‘atabul 

kllah 

mam 


yudlililiahu 

Allah 

menyesatkan 


GjJI 


j x miw waq(in) 

134} veorang 



13. AR-RA # D 
(OURUH) 


253 


> 


29. Orang-orang yang beriman dan me- 
ngerjakan kebajikan, mereka mendapat 
kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 

PENGUTUSAN RASUL-RASUL KEPADA 
UMAT MANUSIA MERUPAKAN SUNNAH 
ALLAH 

Allah Mengutus Nabi Muhammad saw. kepa¬ 
da umatnya Sebagalmanc Dia Mengutus Ra- 
sul-rasul kepada Umat- umat Mereka 

30. Demikianlah, Kami telah mengutus 
engkau (Muhammad) kepada suatu umat 
yang sungguh sebelumnya telah berlalu 
beberapa umat, agar engkau bacakan 
kepada mereka (Al-Qur'an) yang Kami 
wahyukan kepadamu, padahal mereka 
ingkar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. 
Katakanlah, "Dia Tuhanku, tidak ada tuhan 
selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakal 
dan hanya kepada-Nya aku bertobat" 

Al-Qur'an Kitabyang Mengguncangkan Dunia 

31. Dan sekiranya ada suatu bacaan (Kitab 
Suci) yang dengan itu gunung-gunung 
dapat digoncangkan, atau bumi jadi 
terbelah, atau orang yang sudah mati dapat 
berbicara, (itulah Al-Qur'an). Sebenarnya 
segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah 
orang-orang yang beriman mengetahui 
bahwa sekiranya Allah menghendaki (semua 
manusia beriman), tentu Allah memberi 
petunjuk kepada manusia semuanya. Dan 
orang-orang kafir senantiasa ditimpa ben¬ 
cana disebabkan perbuatan mereka sen- 
diri atau bencana itu terjadi dekat tempat 
kediaman mereka, sampai datang janji Allah 
(penaklukkan Mekah). Sungguh, Allah tidak 
menyalahi janji. 

Penentang-penentang Rasul PastiAkan Hancur 

32. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebe- 
lum engkau (Muhammad) telah di perolok- 
olokkan, maka Aku beri tenggang waktu 
kepada orang-orang kafir itu, kemudian Aku 
binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya 
siksaan-Ku itu! 

33. Maka apakahTuhan yang menjaga setiap 
jiwa terhadap apa yang diperbuatnya (sama 
dengan yang lain)? Mereka menjadikan 
sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, "Se¬ 
butkanlah sifat-sifat mereka itu." Atau apa¬ 
kah kamu hendak memberitahukan kepada 
Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, 
atau (mengatakan tentang hal itu) sekadar 
perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya 
bagi orang kafir, tipu daya mereka itu 
dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi 
dari jalan (yang benar). Dan barang siapa 
disesatkan Allah, maka tidak ada seorang 
pun yang memberi petunjuk baginya. 

34. Mereka mendapat siksaan dalam kehi¬ 
dupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih ke- 
ras. Tidak ada seorang pun yang melindungi 
mereka dari (azab) Allah. 























































I 


Gambaran Surga 

35. Perumpamaan surga yang dijanjikan 
kepada orang yang bertakwa (ialah seperti 
taman), mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat 
kesudahan bagi orang yang bertakwa; 
sedangkan tempat kesudahan bagi orang 
yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. 

Omng Mukmin Menerima Al-Qur’an Secara 
Keseluruhan 

36. Dan orang yang telah Kami berikan 
kitab kepada mereka'' bergembira dengan 
apa (Kitab) yang diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan ada di antara golongan 
(Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari 
sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya dipe- 
rintah untuk menyembah Allah dan tidak 
mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya 
aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya 
aku kembali" 

37. Dan demikianlah Kami telah menurun- 
kannya (Al-Qur'an) sebagai peraturan (yang 
benar) dalam bahasa Arab. Sekiranya eng- 
kau mengikuti keinginan mereka setelah 
datang pengetahuan kepadamu, maka tidak 
ada yang melindungi dan yang menoiong 
engkau dari (siksaan) Allah. 

Hidup Berkeluarga tidak Berlawanan dengan 
Kerasulan 

38. Dan sungguh, Kami telah mengutus be- 
berapa rasul sebelum engkau (Muhammad) 
dan Kami berikan kepada mereka istri-istri 
dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang 
rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) 
melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap 
masa ada Kitab {tertentu)«*» 

Tiap-tiap Masa Mempunyai Tantangan dan 
Jawabannya Sendiri-sendiri 

39. Allah menghapus dan menetapkan apa 
yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya terdapat 
Ummul-Kitab (Laub Mahfuz). 

40. Dan sungguh jika Kami perlihatkan ke¬ 
padamu (Muhammad) sebagian (siksaan) 
yang Kami ancamkan kepada mereka atau 
Kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya 
tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Ka- 
milah yang memperhitungkan (amal mereka). 

41. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa 
Kami mendatangi daerah-daerah (orang 
yang ingkar kepada Allah), lalu Kami kurangi 
(daerah-daerah) itu (sedikit demi sedikit) 
dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan 
hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada 
yang dapat menolak ketetapan-Nya; Dia Ma- 
hacepat perhitunganNya. 

42. Dan sungguh, orang sebelum mereka 
(kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, 
tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan 
Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan 
oleh setiap orang, dan orang yang ingkar 
kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa 
tempat kesudahan (yang baik). 

421) Orang Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. 

422) Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan 
oleh Allah atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan garis 
kebijakan-Nya. 


''if- & \'\ U* I'M i 

WB'uqbpl (iMtaqsu w.wui uqbal tiika wa?illuha da’imuw ukuluha 

dan tempat bertakwa orang-orang tempat itulah dan kokai 


wa < jqbai 
dan tempat 
kesudahan 


uqfaai 

tempat 

kesudahan 


wa zilluha 
dan 
naungannya 


da’imuw 

kekai 


U M 

makanatmyn 


yafrahOna 

mereka 

b ergembira _ 

wary* 


hiiiiba * Wal lazina nar(u) kafirTnan 

Kitab Kami berikan dan orana- (adalah) 

kepada mereka 


miSba 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


Wal lazTna 
dan orang- 
orang yang 


nar(u) 

(adalah) 

neraka 


kafirTnan 

nrftng-Girang 

kafir 


3T t2i && 


umirtu innama qul ba'dahd-il yungkiru may 
aku sungguh kata- sebagiannya menging- (ada) orang 
diperintah hanyalah kanlah kari yang 

w*» 


wa minal ahzabi 
dan di antara 
golongan 


ilaika uqzila hi rfS 
kepada diturunkan dengan 
1 - apa yang 


kamu 




ma ab(i) wa iWbi 

{36} tempat dan kepada- 

kembaliku Nya 

V# 


ado 

aku 

menyeru 


ilaihi bih0) 

kepada- dengan- 
Nya_Nya 


wa la usyrika 
dan aku tidak 
menyekutukan 


a’budaliaha an 

aku menyem- aqar 

bah Allah 


ha'da mfi * ahwa’ahum (it)taba‘ta wa la’init 'arabiwa(n) hukman anzalnahu Wa ka£5kka 


tjp'do ma 

sosudah 


Wa la gad 
dan 

sungguh 


ahwa’ahum 
hawa nafsu 
mereka 


TV ‘ 

W 

{37} 




(it)taba’ta 

kamu 

mengikuti 


wa la’init 'arabiyya(n) hukman anzalnahu Wa ha£3llk& “ 

dan sungguh dengan (sebagai) Kami menu- dan 

seandainya bahasa Arab_hukum_runkannya_ demikianlatt 


'2S 


wa la waq(in) 
dan tidak 

seorang pemelihara 


r l w 

A 4 * 

m(w waliyyiw 
seorang 
pelindung 


Afcs dfiC 2iE. 


minallahi 
dari Allah 


ma laka minal ‘ilmi 

tidak ada llmu datang 

bagi kamu kepatJamu 


of p> GLj 

kflna wa ma wa zurriyyah(tan) azwajaw lahum waja’alna mingqabiika rusulam arsalnf 


kSna wa ma wa zurriyyah(tan) azwajaw 
ada dan dan keturunan istri-istri 

tidak 


tahum wo ja’alna 
bagi dan Kami 

mereka jadikan 


ming qabiika rusulam artama 
sebelum rasul-rasul Kami lelaH 

kamu _ mengutufs 


® && 

{38} 


kificbi'urv 

Kitab 

(ketetapan) 


likulli ajaling 
bagi tiap-tiap 


~—f*f 

i 

‘O' ( 

{39} 

V* 




is 


bi'iznillah(i) ilia 

dengan izin melainkan 

Allah 


ww 


bi ayatin ya tiya ay 
suatu menda- untuk 

ayat tangkan 


}\ ij£*j 

urn mu wa ‘indahd wayusbit(u) yasyS’u ma YamhullShu 

induk dan di sisi- a an Dia Dia apa Allah mtuiyhapui. 

Nya_menetapkan_kehendaki yang 


iar 





kitab(i) 

Ai-Kitab 




Allah menghapus 

H 


-l&P Lite iIxL$jP> j\ <s3ii\ dxkj! Uoij 

alaikal fa innama natawaffayannaka au ina’iduhum ba'glal nuriyannaka Waimma 

maka sung- Kami wafatkan atau Kami ancamkan yang sebagian Kami perlihat dan sungguh 

guh hanyalah kamu _ pada mereka _ kan padamu Jlka 


k ^i s va> w 


{‘rOrjguu'iuha arda 

Kamlmengu- daerah 

ranginya 


na’til anna yarau 

datangi bahwa mereka 

Kami melihat 


A wa lam 
apakah 
tidak 


{40} 


hisab(u) 
perhitungan- 
nya 


wa ‘alainal batagu 

dan atas penyam- 

Kami oalanny^ 


wa huwa lihukmih(T) la mu’aqqiba * vabkumu wallahu min otrarina 


sartul 

Maha cepas. 


wa huwa 
dan Dia 


iihukmih(t) la mu’aqqiba 

ketetapan tidak ada yang 

hukum-Nya dapat menolak 

v*« Mm 


yahkumu 

menetap- 


wallahu 

dan 

Allah 


min airafihfl 
dari tepi-tepiannya 


{41} 


S Q. ^ 433 c % 



lazTna makaral Wa qad 

orang-orang membuat dan 

yang tipu daya sungguh 


his^bll) 

perhitungannya 


man kuffaru wa saya’lamul kullu nafs(in) taksibu ma ya'lamu 
untuk orang-orang dan akan setiap diri diusahakan apa Dia menge 

siapa kafir mengetahui yang tahui 

'w-UiJiJ MA'ir mtinlunil 













































































DijiiiMi 

Allah 


js ^ zsS ^J\ 


kaTa qul mursala(n) 

cukuplah katakanlah seorang 

rasul 

T*1 


laitna Wa yaqQful 

orang-orang dan 

vanq berkata 

,s» 


|-(ip w 

(*% o^-J f* - 1-A.r £**> 

■! ltr^ hnlnoL'i im hciinT CWSlhlHflm 


kitab(i) 
{43J Al-Kitab 


‘ilmul ‘iridahu wa man 

llmu mempunyai dan orang 

Vang 


bainT syahldam 

di antara menjadi 

aku_saksi 



ratym 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


<251 


minaz zulumati 
dari kegelapan 
(kesesatan) 


nfisa 

manusia 


li tukhriian „ ilaik; 

untuk kepada 


menqeluarkan 


kepaaamu 


aqzalnahu 
kami me¬ 
nu runkannya 


kitabun 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


4 s 

-P> 

Alif lam ra 
Alif Lam 
Ra 

W9 


^ -JUi 


hamid(i) 

MahaTerpuji 


‘azTzil 
Yang Maha 
perkasa 


ila siratil 
kepada jalan 


rapbihim 

Tuhan 

mereka 


bi i±ni 
dengan 
izin 


ilan nun 
kepada 

cahay a (hidayah) 


jLjj Aa ^ M 

w^waiiul fil-ard(i) wa ma fts samawati ma lahu tez> Allahil 

dan di bumi dan apa di langit apa bagi- Yang Allah 

celakalah 


wa ma 
dan apa 
yang 


ma 

apa 

yang 


lahu 

bagi- 

Nya 


' c " *1i 


yastahibbunal 

menyukai 


O 

Mail rifl 
orang-orang 
yang 


/*S v ■» < * 

{ 2 } 


tyadldfln) 
yang sangat 
berat 


min ‘azabig 
dart azab 


lit kafirina , ^ 
bagi orang-orang kafir 


3>yi£ gin ;j^Ji 


‘arj sabTlillahi 
dari jalan Allah 


wa yasudduna 
dan mereka 
menqhalangi 

ira w 


‘alal akhirati 
atas akhirat 


dun-ya 

dunia 


hayatad 

kehidupan 


' VM “^7 "SS "Wl t*l 

I* ?> ' s \ ' I \ ' „• <\ M \ =-> **' 


areaSna Wa ma 
Kami utus dan 
tidaklah 


{3} 


ba'id(in) 

yang 

jauh 


ft dalalim 
daiam 
kesesatan 


uia’ika 

mereka 

itulah 


'iwaja(n) 

bengkok 


wa yabgunaha 
dan mengi- 
nyinkannya 


fa vudillullahu llahum liyubayyina qaumihi bi lisani Ilia mirrasulin 


fa yudillullahu 
maka Allah akan 
menyesatkan 


t lahum 
kepada 
mereka 


liyubayyina 
agardia dapat 
memberi penjelasan 


qaumihi 

kaumnya 


dengan lisan 


*ar nr 


^ tub £y* i Cy 3 

. _ __ —I_it - 


hakTm(u) 
Maha bijaksana 


wa huwal 

Maha"perkasa dan Dia 


‘azizul 
erka: 


yasya'(u) 

Dia 

kehendaki 


w 


may 

siapa 

yang 


wa yahdT 
dan memberi 
petunjuk 


EV-^' 

^akhrij 

keluarkanlah 


»i gj.L Gig^i jl2j 0 


bi ayatina 
dengan ayat- 
ayat Kami 


musa 

Musa 


-- mm mw 

... J wa±akkirhum ilan nuri 


arsalnS 
Kami telah 
mengutus 


bi'ayyamillah(i) 
dengan hari-han 
Allah 


wa 2 
dan ingatkanlah 
mereka 


kepada cahaya 


minaz zuiumati 
dari kegelapan 





It kulli sabbariq 
bagi orang orang 
panyab.ir 


-<ru',v:,n 


OilqtHiih 


fT zsiika 
pada yang 
demikian itu 


Id J 

kl s 

I -■ Mtlm 

I frt-.Y „} 11 >-.*!■ 





43. Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau 
(Muhammad) bukanlah seorang Rasul." 
Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang 
menguasai ilmu Al-Kitab 423} menjadi saksi 
antara aku dan kamu" 


IBRAHIM 

Makkiyyah 
Skrah ke-14‘52av^L 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

WAHYU ILAHI MENGHAPUS KEGELAPAN 

Al-Qur'an Menunjuki Semua Umat Manusia ke 
Jalan yang terang 

1. Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami 
turunkan kepadamu (Muhammad) agar eng¬ 
kau mengeluarkan manusia dari kegelapan 
kepada cahaya terang-benderang dengan 
izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang 
Mahaperkasa, MahaTerpuji. 

2. Allah yang memiliki apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi 
orang yang ingkar kepada Tuhan karena 
siksaan yang sangat berat, 

3. (yaitu) orang yang lebih menyukai kehi¬ 
dupan dunia daripada (kehidupan) akhirat, 
dan menghalang-halangi (manusia) dari 
jalan Allah dan menginginkan (jalan yang) 
bengkok. Mereka itu berada daiam kese¬ 
satan yang jauh. 

Nabi Musa a.s dan Rasul-rasul Sebelum Nabi 
Muhammad saw. Adalah Pemimpin Kaum 
Mereka Masing-masing 

4. Dan Kami tidak mengutus seorang rasul 
pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, 424 ) 
agar dia dapat memberi penjelasan kepada 
mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang 
Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepa¬ 
da siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Ma¬ 
haperkasa, Mahabijaksana. 

5. Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa 
dengan membawa tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya). 
"Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepa¬ 
da cahaya terang-benderang dan ingatkan¬ 
lah mereka kepada hari-hari Allah." 425 ) 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap 
orang penyabar dan banyak bersyukur. 

423) Ulama-ulama Ahli Kitab yang memeluk Islam. 

424) Al-Qur'an diturunkan daiam bahasa Arab, 
bukanlah berarti bahwa Al-Qur'an untuk bangsa Arab 
saja, tetapi untuk semua manusia. 

425) Peristiwa yang telah terjadi pada kaum-kaum 
dahulu serta nikmat dan siksaan yang dialami mereka. 










































































€ 


256 


14. IBRAHIM 
(flabi Ibrahim a.s) 


6. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah 
atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu 
dari pengikut-pengikut Fir'aun; mereka 
menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, 
dan menyembelih anak-anakmu yang 
laki-laki, dan membiarkan hidup anak- 
anak perempuanmu; pada yang demikian 
itu suatu cobaan yang besar dari Tuhan- 
mu" 

7. Dan (ingatlah) ketikaTulnanmu memak- 
lumkan, "Sesungguhnya jika kamu ber- 
syukur, niscaya Aku akan menambah 
(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti 
azab-Ku sangat berat" 

SIKAP UMAX MANUSIA MENGHADAP1 
AJARAN RASUL 

Tiap Kebenaran pada Permulaannya Dito- 
lak 

8. Dan Musa berkata,"Jika kamu dan orang 
yang ada di bumi semuanya mengingkari 
(nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah 
Mahakaya, MahaTerpuji. 

9. Apakah belum sampai kepadamu berita 
orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum 
Nuh/Ad, Samud dan orang-orang setelah 
mereka. Tidak ada yang mengetahui me¬ 
reka selain Allah. Rasul-rasul telah datang 
kepada mereka membawa bukti-bukti 
(yang nyata), namun mereka menutupkan 
tangannya ke mulutnya (karena keben- 
cian), dan berkata, "Sesungguhnya kami 
tidak percaya akan (bukti bahwa) kamu 
diutus (kepada kami), dan kami benar- 
benar dalam keraguan yang menggeli- 
sahkan terhadap apa yang kamu serukan 
kepada kami" 

10. Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah 
ada keraguan terhadap Allah, Pencip- 
ta langit dan bumi? Dia menyeru kamu 
(untuk beriman) agar Dia mengampuni 
sebagian dosa-dosamu dan menangguh- 
kan (siksaan)mu sampai waktuyang diten- 
tukan?" Mereka berkata, "Kamu hanyalah 
manusia seperti kami juga. Kamu ingin 
menghalangi kami (menyembah) apa 
yang dari dahulu disembah nenek mo- 
yang kami, karena itu datangkanlah kepa¬ 
da kami bukti yang nyata." 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Ad-Dakhil daiam tafsir adalah suatu 
perkara yang penting diketahui agar 
li mat Islam tidak terperangkap ke dalam 
penafslrarvpenafsiran yang salah dan 
menylnrtpang 



j£s\ 4^3 

^■azabi sO'al ’ yasumunakum firauna minai 

siksaan (dengan) mereka menyiksa Firaun oenqikut 

seburuk-buruk 


U . 


* nisa’akum 
anak-anak perempuan 
kalian 


yasumOnakum 
mereka menyiksa 
kalian 




wa yastaliyuna 
dan mereka 
m embiarkan hidup 


min ali 
dari 

pengikut 

K'tw-r 





aqjakum 
Dia menyelamat- ket.*,. 
kan kalia n_ 

0.>iK 

wa 

dan mereka. 


abna’akum 

anak-anak laki-laki , 

kalian meny&nfaellh 

-rvj «p 


j v\j ^Vj Cyt d 

rT- uu'Tlf 'azim(un) mirrabbikum baH'um ' 2aHKum 

ta-a±zana ■ dari Tuhan kalian suatu 

memak- dan TV* ya'y cobaan Jymikianrtu 

lumkan ketika ___ — -see -- -- -“ 


^ ^ ft 

r kafartum wada'ing » ta arfdannalSum syakartum la'in 

,nna . ka __h cunnnuh akan Aku kalian bersyukur Jika Tuhan 


kalian kufur 


1 la azTdannafaim 
sungguh akan Aku 
tambah kepada kalian 

-- VM 


’ rdfcbvikum 

Tuhan 

kalian 


jiKa i.<miuqii -_---- -J 

3v 36 0 & 

CrO (3 Lsts r lakfuru in musa Wa qala _ lasyadid(un) mm 

d'an orang kalian tT Z Musa dan (7) sangar azab-Ku 

dibumi yang 3 mengingkari _ berkata —_-—-—— 


kalian 

mengingkari 


lazTna riaba'ul \ ya’tikum A lam 

orang-orang berita datang apakah 

vanq kepada kalian belum 

——i*r “ 


jika 

~W 


^3b vA; (J? 

CiKum- A,am {g) hamidfun, iaganiyyvm sS^a 

nva Allan 




Terpuji 

u ; 


i-r 


wal lamina 
dan orang-orang 
yang 


wa samud (a) 
dan kaum samud 


wa ‘adiw 
dan kaum 
'Ad 


nuhiw 

Nub 


qaumi 

kaum 




ming qabEtkum 
sebelum kalian 


'“ S F ' 'rs Is =»£_ 

bukti-bukti__ mereka _ _ ---- m -- W 

W , —; Wf ~ “ 7 TnV ’T {ti". 

xx vj& Ei xxij bv 

1 ” "i ™," 9 ’»h d.”— ", . . 

‘ - __t mereka 


UTSJltum bi ma 

kalian diutus dengan 

apa yang 


Kalian aiuius ..mereka ^■aa 

__ _apay_an g k ar, kam i,- ^ W 

431 \H L 

s. » ^ 3: 


la(u mtfeM 

i T i,jnutupkart 


. &l\j oliiS' 

Ward(i) " Hawaii ^fatfris syakkun aflliahi l ^|H | 

dan bum! langit Pencipta keraguan pa a g a al g| h ah JS' I 


t yadukum 
mereka menyeru 
kalian 

IJ&l 

^ ilka ajallm 

sampai wakfu 



wa yu’akhkhirakum 
dan menangguhkan 
_ kalian _ 

->» i 


imkum- ' rninlunubikum ' Worn, “jgg. 


H 


dari dosa-dosa 
kalian 


bagi kalian 


I huTrfnnS" mishina basvarum 1115 aqtum In qalu 

,r 


ari ta§udduna 
rnwnghalangf 
kami 


tunduna 

kalian 

hendak 

H 


misluna basyarum ilia antum in qalu 

seperti manusia kecuali kalian tidaklah be^ta 

kami __ -- -ILJ_L 


» i v'l'rZX 

qs. ■ fa’tnna aba’una 


{ 10 } 


mufc>m(in) 
yang nyata 


5 bi sultanim 
dengan 
bukti 


fa’tuna aba’una ya'budu 

maka datangkanlah bapak-bapak menyembah 

kepada kami kami 




mrz'z™ 

iMraSfe 



'amm& 
dari apa 
yang 








































































































\ an nft'Uyakum tana 

men data ngkan bagi 

pada Italian kami 


kSna wa m3 

perns h dan 


-at 

mrn 'rbadrh(l> 
dsri hamha- 
hambaMya 






orang-twang yang 
D^riman 


falyatawakkriliil 
maka bertawakal 


wa aiaJIAhi 
dan kepada 


bi ffinllBh(fl 
dengan izin 
Allah 


0 

Pita ^ bl au<tanfp 


!tu<tanfp ' 
dengan 
suatu hukti 


ii 


Giii 


1*1“ 


00 JL55 A3p 0 is; ® 

badSna wa qad ‘alaliahi natawakkala alia lana Wa ma 


-«ar 


<*> 


subulana badSna wa qad 

jalan kami Dia telah memberi- dan 

petunjuk kepada kami sungguh 


kepada 

Allah 


natawakkala 
kami bertawakal 


bahwa bagi dan tidak { 11 } 

tidak kami patut 

1* 


- -- - ——--- ra - k U- - 


miftawakkilun(a) faiyatawakkalil 

orang-orang maka 

yang bertawakal bertawakal 


wa ‘alaliahi 
dan kepada 


aiaitumuna ma 

kalian meng- apa 

ganggu kami yang 


‘a fa wa ia nasbiranna 

atas dan kami sungguh 

akan bersabar 



la nukhrijannakum 
sungguh kami akan 
mengusir kalian 


\ Z- <■"' 

li rusulihim 
kepada rasul- 
rasul mereka 



’r&X £I£=» 'Mj # 


'cXXX ptu re?- £XLij> 

la nuhlikannsz rabbuhum ilaihim fa auha IT millatina 

sungguh akan Tuhan kepada maka telah pada ajaran 

Kami binasakan mereka mereka mewahyukan kami 


laiTna Wa qalal 

orang-orang dan 

yang berkata 


{ 12 } 


la ta'udunna 
kalian sungguh 


u_vyi 

arbinU 

negeri 

kami 


* mim Ka’Hihim I Wa la nii^lrinnnnfikiimii] 


mim ba dihim 
setelah mereka 


,i/d^ 
di suatu 
negeri 

w*» 


Wa la nuskinannakumul 
dan sungguh Kami akan 
menempatkan kalian 


w 

{13} 


's^fejjai 

zalimTn(a) 
orang-orang yang 
zalim 


0 05 ^ 01 £J 0}i 


Wastaftahu 
dan mereka memohon 
kemenangan 


waldO) wa khafa rnaqami 

{14} ancaman- dan takut kehadirat-Ku 
Ku 


khafa li man £a(Jka 

takut bagi orang demikian 

yang itu 


j»>x- 

wa yusqa 
dan dia akan 
diberi minum 


f« 

Ijahannamu 

neraka 

Jahanam 


A s\? ** * * * \0 • 

if j J ot W 

Miwwara’ihT mci 

dandari il5J 

belakangnya 



kullu jabbarin 
semua orang yang berlaku 
sewenang-wenang 


>\L'< 


wa Midbii 
dan 

binasalah 




> 

A 


yusTguhD 

menelannya 


wa la yakadu 
dan dia hampir 
tidak bisa 


< > n ' 0 



0 ^ 


{16} 


sadTd(iy) 

nanah 


mini m3‘rb 
dari air 


w 

* / 

fci 

S 

* 

\ 


atj 


J* 

wa miw 
dan dari 

bimayyit(in) 

mati 

huwa 

dia 


wa ma 
dan 

tidaklah 


makaniw 

penjuru 


rning kulll 
dari tiap 


mautu 

kematian 


00 IJ0T 0 0 M 


>\j£> 


bi rabbihim 
kepada 
Tuhan mereka 

w 


knfaru 

kafir 


masalul 

perum- 

pamaan 


{17} 


ga!l?(un) 
yang berat 


‘azabun 

azab 

(lain) 


wa yaflhil 

dan 

mandating inya 

— mm~~ 

wata ibl 
belakanq 
nya 


00 0a m h £5 00 

la ffu^nmin *'"■ niQvtarlrtnt ka ramaHi * :i :si=il mum 


la yaqdiruna 'asif(in) 

mereka tidak yang berangin 
kuasa kencang 

V‘l 


ft yaumin 
pada hari 


nliu , i: " riir 

angin dengannya 


nisytaddat 

(yang) 

meniup 


ka ramadi 
seperti abu 


a matubijm 
amal-amal 
mereka 






r fvl 

finuit#ml 


14. ibrAhIm 
(Nabi Ibrahim a.s) 


257 


9 - 


11. Rasul-rasul mereka berkata kepada 
mereka, ' Kami hanyalah manusia seperti 
karrni, tetapi Allah memberi kamnia 
kepada siapa yang Dia kehendaki d3 anta- 
ra hamba-hamba-Nya. Tidak panlas bagi 
kami mendatangkan suatu bukti kepada 
kamu melafnkan dengan fzin Allah. Dan 
hanya kepada Allah saja hendaknya orang 
yang beriman bertawakal, 

12. Dan mengapa kami tidak akan 
bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia 
telah menunjukkan jalan kepada kami, 
dan kami sungguh, akan tetap bersabar 
terhadap gangguan yang kamu lakukan 
kepada kami. Dan hanya kepada Allah 
saja orang yang bertawakal berserah diri." 


Akibat yang Diderita oleh Kaum yang Me- 
nolak Kebenaran 


13. Dan orang-orang kafir berkata kepada 
rasul-rasul mereka, Kami pasti akan 
mengusir kamu dari negeri kami atau 
kamu benar-benar kembali kepada agama 
kami" Maka Tuhan mewahyukan kepada 
mereka, "Kami pasti akan mem binasakan 
orang yang zalim itu. 

14. Dan Kami pasti akan menempatkan 
kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. 
Yang demikian itu (adalah untuk) orang- 
orang yang takut (menghadap) ke hadi- 
rat-Ku dan takut akan ancaman-Ku." 


15. Dan mereka memohon diberi keme¬ 
nangan, dan binasalah semua orang yang 
berlaku sewenang-wenang lagi keras ke- 
pala, 

16. dihadapannya ada neraka Jahanam 
dan dia akan diberi minuman dengan air 
nanah, 

17. diteguk-teguknya {air nanah itu) dan 
dia hampir tidak bisa menelannya dan 
datanglah (bahaya) maut kepadanya dari 
segenap penjuru, tetapi dia tidak juga 
mati; dan dihadapannya (masih ada) azab 
yang berat 

18. Perumpamaan orang yang ingkar 
kepada Tuhannya, perbuatan mereka se¬ 
perti abu yang ditiup oleh angin keras 
pada suatu hari yang berangin kencang. 
Mereka tidak kuasa (mendatangkan man- 
faat) sama sekafi dari apa yang telah me¬ 
reka usahakan (di dunia). Yang demikian 
itu adalah kesesatan yang jauh. 


























































4 


258 


14. IBRAHIM 
(Nabi Ibrahim a.s) 


19. Tidakkah kamu memperhatikan, bah- 
wa sesungguhnya Allah telah mencipta- 
kan langit dan bumi dengan hak (benar)? 
Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membi- 
nasakan kamu dan mendatangkan makhluk 
yang baru (untuk menggantikan kamu), 

20. dan yang demikian itu tidak sukar 
bagi Allah. 

21. Dan mereka semua (di padang Mahsyar) 
berkumpul untuk menghadap ke hadirat 
Allah, lalu orang yang lemah berkata kepada 
orang yang sombong, "Sesungguhnya kami 
dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka 
dapatkah kamu menghindarkan kami dari 
azab Allah (walaupun) sedikit saja?" Mereka 
menjawab, "Sekiranya Allah member 
petunjuk kepada kami. niscaya kami da pat 
memberi petunjuk kepadamu, Sama saja 
bagi kita, apakah kita mengeluh atau 
bersabar. Kita tidak mempunyai tern pat 
untuk melarikan diri." 

PENGAKUAN SETAN SETELAH ALLAH 
MENJATUHKAN KEPUTUSANNYA YANG | 
TERAKHIR 

22. Dan setan berkata ketika perkara 
(hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya 
Allah telah menjanjikan kepadamu janji 
yang benar, dan aku pun telah menjan¬ 
jikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. 
Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, 
melainkan (sekadar) aku menyeru kamu 
lalu kamu mematuhi seruanku, oleh 
sebab itu janganlah kamu mencerca 
aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku 
tidak dapat menolongmu, dan kamu pun 
tidak dapat menolongku. Sesungguhnya 
aku tidak membenarkan perbuatanmu 
mempersekutukan aku (dengan Allah) 
sejak dahulu." Sungguh, orang yang zalim 
akan mendapat siksaan yang pedih. 

23. Dan orang yang beriman dan menger- 
jakan kebajikan dimasukkan ke dalam 
surga-surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya 
dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan 
penghormatan mereka dalam (surga) itu 
ialah salami 

PERUMPAMAAN TENTANG KEBENARAN 
DAN KEBATILAN 

24. Tidakkah kamu memperhatikan ba- 
gaimana Allah telah membuat perumpa- 
maan kalimat yang baik 4 ™ seperti pohon 
yang baik, akarnya kuat dan cabangnya 
(menjulang) ke langit. 


426) Artinya selamat dari segala bencana. 

427) Termasuk kalimat yang baik ialah kalimat tauhid, 
yaitu segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan 
dan mencegah kemungkaran serta perbuatan baik. 
Kalimat tauhid, seperti kalimat La ilaha iliallah. 



kehendaki takan Allah - S3 

-,—^- —fi - « v * -fr 

szh £5 <5% vt ij 

Wama jadtdOw) bi khalqin waya’ti \ yultubkwn * 

hl i baai Allah demikian dan {19} yang baru dengan dan Dia DlamenghHanakiii 

sukar bag. Allah jtu tidak | ah makhluk datangkan kalian ™ 


WB --—X— w I W , —77" 

is?La m a s&y • 

(tejlakbarfi Wlazinas du'afa’u faqalad jamfarj lillahi Wa barazu 

sombong kepada orang- orang-orang yang lalu semuanya kepada dan mereka £20} 


lil laZJnas 
kepada orang- 
orang yang' 

«f 


du'afa’u 
orang-orang yang 
lemah (pengikutnya) 


qalad 

lalu 

berkata 


lillahi 

kepada 

Allah 


Wa barazu 
dan mereka 
menghadap 

i* 


-j- - t o ii irr « nr 

minTiZAbHlafrl annS mugnuna aqtum fa hai taba'aq * lakum kunna inna 

rfsHazab Allah did kami melepaskan kalian maka pengikut bagi kami sungg. 

diri apakah kalian kami 


Miaina &aw£ : Lm 

bagi kami sama 

saja 




iiicji 3 GJfi 


la hadainakum 
benar-benar kami 
beri kalian petunjuk 





syaitanu 

setan 


Wa qalasy 
dan 
berkata 


{ 21 } 



hadanallahu 
Allah memberi 
kami petunjuk 


iau qalu 

seandainya mereka 
berkata 




miq syaf(in) 
sedikit pun 


- M -- - ■ 

SC ^ 

ma lana sabarnS | am a|iizi'njl 


tidak ada 
bagi kami 

wr 


kami 

bersabar 


a|azi L nA 
apakah karn. 
mcngeMi 


%PZjj ^ 'Aj £S 

wa'atlukum haqqi wa‘dal ’ wa’adakum innallaha amru qudiyal lammj 

dan aku berjanji yang (dengan) telah berjanji sesungguh perkara diputuskan tatkala 

pada kalian 


haqqi 

yang 

benar 


wa'dal 

(dengan) 

janji 


wa'adakum 
telah berjanji 
kepada kalian 


Ids'autukum 
J Iks aku me- 


aq ilka 
bahwa melainkan 


" miq sultanin 
kekuasaan 


nyeru kalian 


I w *. 

» ‘alaikum liya 
atas kalian bagiku 


kana wa ma 
dia dan 
tidak 





A)\ \jApJ Ci 


qudiyal lamma 
diputuskan tatkala 


fa akhlaftukum 
lalu aku menyalahi 
janji kepada kalian 

w 

»> * ^ ^ ^ 


fastajabtum 
lalu kalian 
memoerkenan kan 



ijUj \p 


salihati 
kebajikan-kebajikan 


wa 'amilu? 
dan 

beramal 


amanu 

beriman 


Wa udkhilaf 
dan dimasukkan l*** 


9 jr-T^ 

► "i 11 . j■ 111 i., * - __ hi ivnt fihii khSIIHTna flnhnrn min fcihtihal u 


rabbthim 

Tuhan 

mereka 


bi i±ni 
dengan 
izin 


ffha 

di 

dalamnya 


khalidTna 

mereka 

kekal 


anharu 

sungai-sungai 


miq tahtihal 
dari 

bawahnya 


tap 

mengalir 


fayyibalang kalimataq masalang daraballahu kaifa targ 'A lam tsalam(un) ||j| 

yang balk 













































































fil hayatid 
kehidupan 


SSbiti 

yang teguh 


bil qauliS 
dengan 
ucapan 


5manu 

beriman 


lazina 

orang-orang 

yang 


Yusabbitullahul 

Allah {26} 

meneguhkan 


Q^> 


wa yafalullahu 
dan Allah 
berbuat 


falimln(a) 
orang-orang 
yang zalim 


wa yudillullahu? 
dan Allah 
menyesatkan 


1$ 'S'Ji j is 

kufraw ni'matallahi baddalu ital laiTna tara \ A ,, 


kufraw ni'matallahi 

(dengan) nikmat Allah 

kekafiran 


baddalu 

menukar 


ital laiTna 
kepada orang- 
orang yang 


tara 

kamu 

lihat 


A lam 
tidaklah 


wafil-akhirah(ti) dun-ya 

dan di akhirat dunia 

(di alam kubur) 

- "T", - 

'i'tuf 


{27} yaS £ 


ma 
apa 

kehendaki yang 


O-VJ 

wa bl'fial 
dan seburuk- 
buruk 


yaslaunaha jafcannam(a) bawar(i) daral ’ qaumahum wa ahallu 

mereka neraka kebinasaan (di) tempat kaum dan mereka 

memasukinya Jahanam mereka menempatkan 


- M > “ 

».> &t* S'*' 1*1 > t 




-01 


XXX 


dan mereka 
menempatkan 

>i" <•? 


qul 'aq sabilih(i) 

kata- dari jalan-Nya 

kanlah 


liyugtiHu aqdadal Dliani 

supaya mereka sekutu- bagi 

menyesatkan sekutu Allah 


!A-w vs 


Wa ja'alu r 2 m 

dan mereka 
menjadikan 


- ^ ^ 

ji S 4 

Ea±)na li ‘ibadiyal Qul ^ ilan-nar(i) ' masTrakum fa inna 

yang kepada hamba- kata {30} kepada tempat kembali maka 

hamba-Ku 


qarar(u) 

tempat 

menetap 


/ XX 


u-4, \y*z£i ij— 4 ' 

wa ‘alaniyatam sirraw *razaqnahum minima wayur|fiqu salSta yuqimu? amanu 

dan terang- dengan Kami beri dari apa dan mereka shalat mereka beriman 

terangan tersembunyi mereka rezeki yang menginfakkan mendirikan 

(jt- -dll ^ fJi 

khalaqas ta±T Allahul wa la khilal(un) frhi teTEhi'un yaumu! ayya’tiya ming qabli 

men- vano Allah {31} dan tidak ada di dalamva tidak ada hari datang sebelum 


Qul 

kata 

kanlah 


ilan-nar(i) 

kepada 

neraka 


masTrakum 
tempat kembali 
kalian 


fa inna 
maka 
sungguh 


tamatta'u 
bersenang- 
senanglah kalian 



XX *<x 1 

hf^ 

fa akhraja 
lalu Dia 
mengeluarkan 


Allah 

risir 


"ISP 

ma’arj 

air 

(hujan) 


dan tidak ada di dalamya 
persahabatan 


tidak ada 
jual beli 




minas sama’i 
dari langit 


wa anzata 
dan Dia 
menurunkan 


wal arda 
dan bumi 


samawati 

langit 


iJA Ji Si 

lilajriya fulka ' wa sak 

agar ia dapat bahtera dan Di< 

berlayar 


"<X X X 


* wa sakhkhara lakumul 
dan Dia menundukkan 
untuk kalian 


c Mr> - itt -r 

\ rizqal lakum’^' m il na u ff rT \f rSt 




, _,jI lakum' 

sebagai rezeki 
untuk kalian 


mina6 &amarati 
buah-buahan 


bihT 

dengan- 

nya 


a'sakhkhara lakumusy % anhar(a) * wa sakhkhara lakumul bi'amrih(T) fil bahri 

dan Dia menunHukkan sungai-sungai dan Dia menun- dengan di laut 



Wa 1 ™... 

dan Dia menundukkan 
untuk kalian 

~M9 


dan Dia menun¬ 
dukkan untuk kalian 


bi'amrih(T) 

dengan 

perintah-Nya 


SAA 

wan-nahar(a) laila Iwa sakhkhara lakumul da'ibaln(i) wal qamara syamsa 

{331 dan sianq malam dan Dia menundukkan keduanya dan bulan matahari 

untuk kalian 





da'ibaln(i) 
keduanya 
tetap beredar 


14. IBRAHIM 
(Nabl Ibrahim a.s) 


259 


* 


25. (pohon) itu menghasilkan buahnya pada 
setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan 
Allah membuat perumpamaan itu untuk 
manusia agar mereka selalu ingat. 


26, Dan perumpamaan kalimat yang bu- 
ruk fl2& - seperti pohon yang buruk, yang 
telah dicabut akar-akarnya dari permukaan 
bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. 

27, Allah meneguhkan (iman) orang-orang 
yang beriman dengan ucapan yang te- 
guh'^' (dalam kehidupan) di dunia dan di 
akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang 
yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia 
kehendaki. 


Asbabun Nuzul ayat 27 


An-Nasa’I berkata, “Ayat int diturunkan berkenaan 
tentang azab kubur, saat dikatakan kepadanya 
“Siapakah Tuhanmu 1 ? Maka la menj awab, ’ Tuhanku 
adalah Allah, agatnaku ajaran Muhammad. (HR 
Ibnu Majahl 


TIWDAKANTINDAKAN PEMIMPIN YANG 
MENYEBABKAN KEHANCURAN PENG- 
IKUT-PENGIKUTNYA 

AkibatKufur kepada Nikmat Allah serta Mem - 
persekutukanNya 

28. Tidakkah kamu memperhatikan orang- 
orang yang telah menukar nikmat Allah 
dengan ingkar kepada Allah dan menja- 
tuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?, 

29. yaitu neraka Jahanam; mereka masuk ke 
dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat 
kediaman. 

30. Dan mereka (orang kafir) itu telah 
menjadikan tandingan bagi Allah untuk 
menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Kata- 
kanlah (Muhammad)," Bersenang-senanglah 
kamu, karena sesungguhnya tempat kem- 
balimu ke neraka." 

Perintah-perintah Allah untuk Mendirikan 
Salat dan Memberikan Sedekah 

31. Katakanlah (Muhammad) kepada ham- 
ba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hen- 
daklah mereka melaksanakan salat, meng¬ 
infakkan sebagian rezeki yang Kami berikan 
secara sembunyi atau terang-terangan se¬ 
belum datang hari, ketika tidak ada lagi jual 
beli dan persahabatan" 

Beberapa Nikmat Allah yang Dilimpahkan 
kepada Hamba-hamba-Nya 

32. Allah-lah yang telah menciptakan langit 
dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari 
langit, kemudian dengan (air hujan) itu 
Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan 
sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah 
menundukkan kapal bagimu agar berlayar 
di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia 
telah menundukkan sungai-sungai bagimu. 

33. Dan Dia telah menundukkan matahari 
dan bulan bagimu yang terus menerus ber¬ 
edar (dalam orbitnya); dan telah menunduk¬ 
kan malam dan siang bagimu. 


428) Termasuk dalam kalimat yang buruk ialah 
kufur, syirik, segala perkataan yang tidak benar, dan 
perbuatan yang tidak baik. 

429) Yang dimaksud ucapan-ucapan yang teguh di 
sini ialah kalimat Tayyibah yang disebut dalam ayat 
24 di atas. 























































4 


260 



14. IBRAHIM 
(Nabi Ibrahim a.s) 


34. Dan Dia teiah memberikan kepadamu 
segala apa yang kamu mohonkan kepada- 
Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat 
Allah, niscaya kamu tidakdapat menghitung- 
nya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan 
sangat mengingkari (nikmat Allah). 

PERMOHONAN-PERMOHONAN NABI 
IBRAHIM A.S 

35. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, 
"Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), 
negeri yang aman, dan jauhkanlah aku 
beserta anak cucuku agar tidak menyembah 
berhala. 

36. Ya Tuhan, berhala-berhala itu teiah 
menyesatkan banyak dari manusia. Barang 
siapa yang mengikutiku, maka orang itu 
termasuk golonganku, dan barang siapa 
mendurhakaiku, maka Engkau Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku teiah 
menempatkan sebagian keturunanku di 
lembah yang tidak mempunyai tanam- 
tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) 
yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian 
itu) agar mereka melaksanakan salat, maka 
jadikanlah hati sebagian manusia cen- 
derung kepada mereka dan berilah mereka 
rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan 
mereka bersyukur. 

38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengetahui apa yang kami sembunyikan 
dan apa yang kami tampakkan; dan tidak 
ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi 
Allah, baik yang ada di bumi maupun yang 
ada di langit. 

39. Segala puji bagi Allah yang teiah meng- 
anugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail 
dan Ishak. Sungguh, Tuhanku, benar-benar 
Maha Mendengar (memperkenankan) doa. 

40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak 
cucuku orang yang tetap melaksanakan 
salat, wahai Tuhan kami, perkenankanlah 
doaku. 

41. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan 
kedua ibu bapakku dan semua orang yang 
beriman pada hari diadakan perhitungan 
(hari Kiamat)." 

HUKUMAN BAGI PENENTANG ALLAH 

Orang yang Zalim pasti Mendapatkan Azab 

42. Dan janganlah engkau mengira, bahwa 
Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh 
orang yang zalim. Sesungguhnya Allah 
menangguhkan mereka sampai hari yang 
pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. 


1 * ^ ' 9 + i » ^ ^ T,—' Y* \ p* _ * * * * \ * 

p\\) tj* -ik^ 

^ ni’mataliahi ta'uddu wain sa'altumuh(u) ma ^ ming kulli Wa Stakum 

nikmat Allah kalian dan jika kalian mohonkan apa segala dan Dia berik* 

kepada-Nya 


kalian 

menghitung 


ma 

apa 

yang 


Wa atakt f rt> 
dan Dia berik*, 
pada kalian 


SiJ ‘S' JjLiJ bZsi\ dJ, 

Wai 1 kaffar(un) 'laZalumug igsana mnal latuh ? Qha 

dan t 34 } sangat ingkar sungguh manusia sesungguhnya kalian hdakdup* 

ketika 


} la Zalumug 
sungguh 
sangat zalim 


la tuh^uha 

kalian Udak dupai 

ntenglutuhgnya 


v*f . . , . . _ wm 

va*(>aniyya '^’wajnubni immaw balada hazal (ij)'al rat>b(j ’ ibrahTmu qii* 

dan anak- danjauhkan aman negeri im jadikanlah f¥a) Ibrahim berkai* 

amak ku _ aku _ _{Mekah) _ _ Tuhanku _ _ 

ka6fram a dia! ns innahunna Rabbi a$nam(a) an natairi j 


minan-na${i) 

manusia 


aglialna innahunna Rabbi 

teiah sesungguh- Ya 

menyesatkan nya mereka Tuhanku 


or. na'tiutiU 
kami me 
nyerobdh 

cy*J ® Sm 

rahimiun) gafflrur fa innate ''asani wa man minnl fa mnahO tabianT fa mag 

{36} Maha Maha maka sungguh mendur- dan barang termasuk maka sung- meng- 

Penyayang Pengampu n Engkau _ hakaiku siap^mg goloi^mku guh W 

A# dp 

ip da baitikal zar'in gsiri ZT bt vvScfln min iurriyyatr askar l tu ‘™ lT 

disrsi rumah tanaman yang tidak di keturunanku , Tll r 


ip da baitikal 

di sis? rumah 
Engkau 


gain ZT 
yang tidak 
mempunyai 


bi w&dm 
di 

lembah 

t*I 


" minan^Si " afKlatam W« Hyuqimu? rabbana '..uWrrwri 

m»nim hatj maka shalat agar mereka Ya Tutsan (yangt 


fafal 

maka 

jadikanlah 


if yuqTmus 
agar m^eka 
mendinkan 

lil tl 


rabbani 

Ya Tuhan 
kami 


rnuharramf; 

(yengi 
di hormftU 

4sr 


/*N / \ '"Ztw.s i'' 9 A\ v ' - 

dtfh >iu dfjJj rtf' '?#r 

t __ yasykurun(a) ta'aliahum mmas iamatSti ' warzuqhum ilaihim t5r,wT 

137] agstf dari buah-buahan danb^rifah da M| ' 

mereka mereka rezeki mereka 

-7- ~ " . IfVI 

mm euoi’iff ‘aiaiiaht vakhfn warns mrliniut wa ma nukhfi mS ta l iamu innaka HHI^H 


min syai’in 

sesuatu 

pun 


'alaliahi ’Takhfa wa ma nulinfu) wa ma nukhfi mS ta‘iamu Innaka Itanuun^ 

atas Allah tersembunyi dan tidak kami dan apa kamisem- a P a mengeta- sungguh YaTuna 

ada yang tampakkan yang bun vman yang hm Engkau kam? 

C> < 


Ci A © *11^1 J 

di bun| 




wahaba 
teiah meng- 
anugerahkan 

fail 

Yang 

attehii 

bagi 

Allah 

Alhamdu 

segala 

pup 


> * "1 

<M S' 

s» 

&& 

if i Ih | rt V 

Up 

a. 

du^4i> 

la'wnrud 

ubbl 

fnna 

doa 

syngguh Maha 
Mendengar 

Tuhanku 

sesung¬ 

guhnya 


fis-samati) 
di langit 


wa la 
dan tidak 


w». 

1 •i-' 


wa ishaq{a) 
dan ishak 


ismSTIa 

Ismail 


4* / / // . y ^ j, / \ /) it 




wa 

dan perkenan- 
kaniah 


rabbani 
Ya Tuhan 
kami 


wa miq zUfTiyyats 
d an dan 
keturunanku 


5al&ti 

shafat 


rnuqima^ 
orang yang 
mendifikan 


yaqumui yauma wa lit mu’mtnma wa li waiidayya (tg)firiT Rabbanag 

ttmdi {pada} dan kepada orang- dan kedua ampumiah Ya Tuhan 

hari orang mukmin _ orang tuaku^ ^ _aku_kami__ _ 

jus ili -Jjli 0 ^1^*1 

{41} 



ya'malu? 

berbuat 


‘amma 
dari apa 
yang 

M. 


Wa la tahsabannallaha 
dan janganlah kamu sekali- 
sekali mengira Allah 


hisib(u) 

perhitung^f 1 i 


ab?ar(u) fThil tasykhasu li yaumiq yti’akhkhiruhum innama 

f421 oandangan pada- terbelalak sampai Dia ben tangguh sungguh 

pada mereka hanyaiah 



?alimun(a) 
orang-orang 
yang zalim 








































































Surah Ke -14 


JuzKe-13 







\r IsyJlMj 


ff-yi? >4^ (•*?** (*-£?-> t; Cgr}* 


wa afidaiuhum 
dan hati 
mereka 


tarfuhum 
mata mereka 


llailum 

kepada 

mereka 


13 yariatidu 
tidak 
berkedip 


'*3, \/s< ^ , <*, •*'T^ /*">, 

Jj^S fP *]>* 

bTina fa van!ill 1 1 ‘a^ahn u;i'ffh}ini il v^umA nJ<fl Wa anfinn h^ul'n>rti 


HLj'astfKm 

kepala-kepala 

mereka 

•a 


mucjnfT 
menengadahkan 


Muhina 
mereka 
bergegas 

wr 


0*\ ^ 


taiina fa yaqulul 
orang-orang lalu 
yang berkata 


‘aiabu 

azab 


M, li 


ya'Ifhtmul 
yang men- 
datangi mereka 


yayma 

pada 

hari 


na&a 

(kepada) 

manusia 

1 JM 


Wa aqimn 
dan berikanlah 
peringatan 

WM~ 


1*1^/ kosong 


''' s s*' ^ y \ >u i 1 


wa nattabi'ir da'wataka 

dan kami seruan 

akan ikuti_Engkau 


nu|b 

kami akan 
memenuh! 

l*i » t# 


qarlbin 
yang dekat 




ma lakum 
(bahwa) tidak ada 
bag! kalian 


¥*» 

, > » " Z'\ 

aJLa— 

rrwno qablu aqsamtum 

sebeiumnya telah bersumpah 


ila ajaling 
sampai 
waktu 


akhkhirna 
tangguhkan 
lah kami 


rabbana 

yaTuhan 

kami 


?alamu 

zalim 


L* 


takunu 

kalian 


pj 

» a wa I 


\p^> C 0 


»> » 


jfliamy 

menzalimi 


~w 

L^?_/5»j "*"£> bi^«3 rJ==A 

wa riarahna hihim fa'alna L nt-. * lakum 


la±Tna 
orang-orang 
yang 


ft masakinil 
dalam kediaman 



wa lam 
apakah 
tidak 

IT 


'JiS» 

rusul(a) 
para rasul 


Wa sakaqtum 
dan kalian telah 
mendiami 


fa 

v-/ 

{44} 


min sawaHiw) 
kebinasaan 


wa tfarabna 
dan Kami 
menjadikan 


bihim 

terhadap 

mereka 


fa'alna 
Kami telah 
berbuat 


karts 5 lakum 

bagaimana bagi kalian 



wp 

ariCusahum 
diri mereka 
sendiri 


»> /■ ^ 


'XS$,J 

wa 'indallShi 1 


'ir|dal!Shi 
dan di sisi 
Allah 


makrahum 
tipu daya mereka 


makarO 

mereka membuat 
tipu daya 


j aJa ijyS 

nbaint, minhul li tazula ’ makruhum 


* 


jibiifuj minhul 

gunung- darinya 

lunung 


If 


li tazula 
untuk 

melenyapkan 


makruhum 
tipu daya 
mereka 


3r*^ &ZA 


23L /it 



3l2tf/l Sj 

amsal(a) ’ Jakurmjl 

perumpamaan- bagi 

perumpamaan kalian 

&■>> > 



1 makruhum 
tipu daya 
mereka 




EiZliun innallaha rusulah(u) 

Maha perkasa sesungguhnya (kepada) rasul- 
Allah rasul-Nya 


wa'dihT 

janji-Nya 


mukhlifa 

mengingkari 


Fa la tahsabannallaha 
maka janganlah sekali-kali 
kamu mengira Allah 


f|; 

{46} 


zj^LLs\j J*yi\ J32 ^ ® 

was samawStu gairai ardi ardu tubaddalul Yauma sati ZUf| tiqamfln) 

dan langit selain bumi burnt diganti pada ¥*'3 mempunyai 

pembalasan 


W77, 

ifi % -7* 


/^/ 

dtjb 

■3 



yauma'iilm 
pada hari 
itu 

mujrimTna 
orang-orang yang 
berbuat dosa 

Wa taral 
dan kamu 
melihat 

{48} 

qahhar(i) 

Maha perkasa 

wahidil 
Yang Maha 
Esa 


litlahil wa barazu 

kepada dan mereka 

Allah menghadap 


tonowA ‘C-tinn ni^Anhu _ Cl_ ^ r,, . 


wa tagsya 
dan 
menutupj 


ming qatirajiiw 
dari kuningan 
yang panas 


Sarabiluhum 
pakatan mereka 


{49} 

f*I 


fil-asfad(i) 
dalam belenggu 


muqa/ranTrm 
mereka bersama- 


kasabat ma kulla nafsim Li yajziyallahu f cm nar(u) wmOhahumun 

ia usahakan a pa pada tiap- aaar Allah ww ap j neraka muka mereka 

yani 


kulla nafsim 
pada tiap- 
tiap diri 


Li yajziyallahu 
agar Allah 
memberi balasan 

-w 


nar(u) 
a pi neraka 


■— w - y a ^ _ memberi balasai^ _ 

Sxi}j Ja & lii 0 yLS^Jl gfZ iil"} 

wa li yun^aru Itn nasi balggul Ha2a hisab(i) sarT'ul innaltSha 


iyuqzaru 
dan agar mereka 
diberi peringatan 


Itn nasi 
bagi 
manusia 


ailgul 
penjelasan 


brsab(i) 
perhitungannya 


sarT'ul 

sangat cepat 


rnrtalteha 
sesungguh 
nya All; 




ulul-albab(i) 
orang-orang yang 
mempunyai akal 


wa li yaz^akkara wahiduw ilahuw huwa annama wa li ya'lanio bihf 
dan agar meng Yang Maha Tuhan Dia bahwasa- dan agar dengan 
ambil pelajaran Esa nya mereka tahu nya 

vrU 

-"jIlAh r^vvIlAl^ 

M&mt Wn>ib 




14 . ibrahtm 

tNabi Ibrahim a.s) 


261 


43. mereka datang tergesa-gesa (meme- 
nuhi panggilan) dengan mengangkat ke- 
palanya, sedang mata mereka tidak ber- 
kedip-kedip dan hati mereka kosong. 

44. Dan berikanlah peringatan (Muham¬ 
mad) kepada manusia pada hari (ketika) 
azab datang kepada mereka, maka orang 
yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, be- 
rilah kami kesempatan (kembaii ke du- 
nia) walaupun sebentar, niscaya kami 
akan mematuhi seruan Engkau dan akan 
mengikuti rasul-rasul. "(Kepada mereka 
dikatakan), "Bukankah dahulu (di dunia) 
kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali 
kamu tidak akan binasa? 

45. dan kamu telah tinggal di tempat 
orang yang menzalimi diri sendiri, dan 
telah nyata bagimu bagaimana Kami 
telah berbuat terhadap mereka dan 
telah Kami berikan kepadamu beberapa 
perumpamaan" 

Segaia Makar Akan Gaga I 

46. Dan sungguh, mereka telah membuat 
tipu daya padahal Allah (mengetahui 
dan akan membalas) tipu daya mereka. 
Dan sesungguhnya tipu daya mereka 
tidak mampu melenyapkan gunung-gu- 
nung. 430 > 

47. Maka karena itu jangan sekali-kali 
kamu mengira bahwa Allah mengingkari 
janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya. Sung¬ 
guh, Allah Mahaperkasa dan mempunyai 
pembalasan. 

48. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti 
dengan bumi yang lain dan (demikian 
pula) langit, dan mereka (manusia) ber- 
kumpul (di padang Mahsyar) menghadap 
Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. 

49. Dan pada hari itu engkau akan melihat 
orang yang berdosa bersama-sama diikat 
dengan belenggu. 

50. Pakaian mereka dari cairan aspal, dan 
wajah mereka ditutup oleh api neraka, 

51. agar Allah memberi balasan kepada 
setiap orang terhadap apa yang dia usa¬ 
hakan. Sungguh, Allah Mahacepat perhi- 
tunganNya. 

52. Dan (Al-Qur'an) ini adalah penjelasan 
(yang sempurna) bagi manusia, agar me¬ 
reka diberi peringatan dengannya, agar 
mereka mengetahui bahwa Dia adalah 
Tuhan Yang Maha Esa, dan agar orang 
yang berakal mengambil pelajaran. 


430) Ayat-ayat (syarlatj Allah yang kokoh seperti 
gunung. 


















































4 


262 


15. AL-HIJR 
(Battl) 


< AL HIJR 

Makkiyyah 
5urahke-15 99ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 


JAMINAN ALLAH TERHADAP KEMURNIAN 
AL-QUR'AN DAN KEJAYAAN ISLAM 


1. AlifLam Ra. (Surah) ini adalah (sebagian 
dari) ayat-ayat Kitab (yang sempurna) 
yaitu (ayat-ayat) Al-Qur'an yang memberi 
penjelasan. 


2. Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di 
akhirat) menginginkan, sekiranya mereka 
dahulu (di dunia) menjadi orang muslim. 


3. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan 
dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh 
angan-angan (kosong) mereka, kelak mereka 
akan mengetahui (akibat perbuatannya). 


4. Dan Kami tidak membinasakan suatu ne- 
geri, melainkan sudah ada ketentuan yang 
ditetapkan baginya. 


5. Tidak ada suatu umat pun yang dapat 
mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat 
meminta penundaan(nya). 


6. Dan mereka berkata, "Wahai orang yang 
kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesung- 
guhnya engkau (Muhammad) benar-benar 
orang gila. 431 J 


7, Mengapa engkau tidak mendatangkan 
malaikat kepada kami, jika engkau termasuk 
orang yang benar?" 


8. Kami tidak menurunkan malaikat mela¬ 
inkan dengan kebenaran (untuk membawa 
azab) dan mereka ketika itu tidak diberikan 
penangguhan. 


9. Sesungguhnya Kamilah yang menurun¬ 
kan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang 
memeliharanya. 432 ) 


10. Dan sungguh, Kami telah mengutus (be- 
berapa rasul) sebelum engkau (Muhammad) 
kepada umat- umat terdahulu. 


11. Dan setiap kali seorang rasul datang 
kepada mereka, mereka selalu memperolok- 
oloknya. 


12. Demikianlah, Kami memasukkannya 
(olok-olok itu) ke dalam hati orang yang ber- 
dosa, 


13. mereka tidak beriman kepadanya (Al- 
Qur'an) padahal telah berlalu sunnatullah ] - j 1 
terhadap orang-orang terdahulu. 


14. dan kalau Kami bukakan kepada mereka 
salah satu pintu langit, lalu mereka terus me- 
nerus naik ke atasnya. 


15. tentulah mereka berkata, "Sesungguh¬ 
nya pandangan kamilah yang dikaburkan, 
bahkan kami adalah orang yang terkena 
sihir" 


431) Kata-kata ini diucapkan oleh orang kafir Mekkah 
kepada Nabi Muhammad saw. sebagai ejekan. 

432) Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian 
dan kemurnian Al-Qur'an selama-lamanya. 

433) Sunattullah di sini ialah membinasakan orang 
yang mendustakan rasul. 


<-5 



£ ^ ^ ^ > 

yawacldul Rubama 
meng- kadang- 

inginkan kadang 


.* -t I,* _Ti > >\ 


mu bln (in) wa qur’anim 

yang dan 

nyata Al-Qur'an 


kitabl 

Al-Kitab 


dyfilul 

ayat-ayat 


tilka m Um Ri 

ini AlifLam^ 


,.> > p i a,> .1 \ m> < 

(v-fcjj Vj7 ly® y Ua 4 

f arhi im miidimlnfal kflnfi laiJ ka 


ya’kulu 

makan 


2arhum 

biarkanlah 

mereka 


{2} 


muslimin(a) 

orang-orang 

muslim 


kanu lau 

mereka seandai- 

nya 


uSJuto) Uj Jj»y\ firjriJ 

ohi'.tna Warns wa'bmiir.rai fa ifa amalu ’ wa vulhihimui wa vniamatt* 


kafaru aijna 1 

Kafk orang-orang 

yang 


ahlakna Wa ma 
Kami dan 

menbinasakan tidak 


{3} 


ya'tamQn(a) 
mereka akan 
mengetahui 


fa saufa amalu 

maka kelak angan-angan 


wa yulnihimul 
dan melalaikan 
mereka 


- * -t j'/' y\ ' 

” t iMR 1 ^ mihn 


wa y siamHJtfcrfl 
dan bersenang- 
senang 

w 


min ummatin 
dari suatu 
umat 


tasbiqu Ma 

mendahului tidak 


14} 

&* 


malum(un) 


yang 

dimaklumi 


kitabum 

ketentuan 


wa laha 
dan 

baginya 


m 

kecuali 


mmg cpryalin 
dab ■ ■ 
negeri 


^4^ 4^ ojjzkul* Uj 


‘alaihiz nuzzila 

atasnya diturun¬ 

kan 

~w~ 


lazT 

yang 


ya ayyuhal 
wahai 


Wa qalu 
dan mereka 
berkata 


{5} 


%% c 4 n 

^ . ** ta'tTna msi (an bmainiin^ijn' innaka lifcni 


yasta'khirun(a) 

mengundur- 

kan 


wa ma 
dan tidak ajalnya 
dapat 


kur[t:-i 

kamu 


mg 

jika 


Si & C 0 3^-isi U 


... ta’tlna ma Lau 

b*. mala ikat kamu datang tidak meng- 

dengan malaikat kepada kalT ? apa 


{6} 


lamajnun(un) 
benar-benar 
orang gila 


innaka likru 

sungguh perlrKjatan 

kamu (Al;Quf'an1 


kSnu wa ma 
mereka dan 
tidak 


bil haqqi 
dengan melainkan 
kebenaran 


mala’ikata 

malaikat 


nunazzilui 

Kami 

turunkan 


Ma 

tidak 


{7} 


VV 


rnioa^-sAdiqin(a) 
termasuk orang-orang 
yang benar 


'Z'tM O t f.\ 

J bb bl - ; bi 


vb W- « m, 

lahafi?un(a) lahu W a inna ^ikra nazzalnal naiinu Inna 
{9} penjagayang bagi- dan sungguh Al-Qur'an turun- Kami sungguh {8} 
memelihara nya Kami kan Kami 


murizann(a) 
diberi tangguh ketika 
itu 


i*r 


lyi j vyk C^} 

_ — mir-rt arealna 'Art LiO 


’ya'fihim Wp ma 
dari datang kepada dan { 10 } 

mereka tidak 


awwaiin(a) 


yang 

terdahulu 


ff syiya'ii 
pada umat-umat 


ming qablika 
sebelummu 


arsalna 
Kami telah d^ 11 

mengutus ^ungguh^- 


Ci di) it \y& 


ff naslukuhu 

kedalam Kami memasuk¬ 
kannya 

ir 


Kazalika 

demikianlah 


{ 11 } 


yastahzi'un(a) 

memper- 

olok-oiok 




bihT kanfl ilia 

dengan mereka melain- 

nya 


kan 


seorang 

Rasul’ 


M 




C&jy\ aLm ^ JAJ it oy&M 10 


awwalfn(ai sunnatul khalat waqad bihi Layu’minuna 

orang-orang ketentuan telah dan dengan- mereka tidak 

dahulu berlalu sungguh nya beriman 

- 


{ 12 } 


mujrimm{a) 
orang-orang yang 
berdosa(musyrik) 


qi0$ 

had 


.. frhi fa minac hpibsm * .. . fatshna Wa laU 


yaVujunfa) 
mereka naik 



fTbi fa zallu 

ke maka mereka 

dalamnya terus-menerus 


mmas sama i 
dari langit 


babam 

pintu 


■ . a , 9lw _ fatahna Wa lau f 
. 1 . Kami buka- dan se- {13} 

atas mereka 


3 Qi 9 


Kami buka- dan se- 
kan andainya 




masburun(a! 

yangtersihir 


qaumum nahnu bai absarjna 

kaum kami bahkan penglihatan 

kami 


sukkirat Innama La qalu 

dikaburkan sungguh tentu mereka {14| 

hanyalah 


berkata 



S' '■ 












































































0 

lin-na?irin(a) 

{1 o) bagi orang-orang 

yang memandang 


wazayyannahS 
dan kami 
menghiasinya 


' a 4 % fo <=3*^ Jpo 4 


''•Hi 

er 

ssm‘a (is)taraqas manis 
pendengaran (yang) 

m^nrnr 


Ilia 

setan kecuali 


m -n rajtm(in) 

{17} yang 

terkutuk 


syaitanir 

setan 


ming kulli 
dari tiap-tiap 


Wa haftznaha 
dan Kami 
menjaganya 


\%> ufo o°j% S s# 


(iha wa alqaina 

didalamnya dan Kami 

letakkan 


madadnaha 
Kami bentang- 
kan ia 


Wai arda 
dan bumi 


{18} 


mubln(un) 

yang 

nyata 


syihabum 
(dengan) 
nyala a pi 

mr 


fa atba'ahu 
lalu 
mengikutinya 


- w -~-- 

U*>.j ojjy jot 112 i? 


flha iakum 

di dalamnya bagi 

kalian 


Wa ja'alna 
dan Kami teiah {19} 
menjad ikan 


mauzun(m) syai'im 'ming kulti fiha wa ambatna rawasiya 
menurut sesuatu dari di dan Kami gunung-gu 

ukuran __ segala dalamnya tumbuhkan _nung_ 


bjj^r Vi £<^02 oh |p dju^U. 3 <> 4 j 

Vndsna ilia m!n syai'in Wa im biraziq!n(a) lahu [lasturn wa mal ma'ayisva 

L_1 di sisi melain- sesuatu- dan {20} sebagai pemberi kepada- kalian dan orang keperluan 

Kami kan pun_ tidakada _ rezeki _n ya bukan _ yang _ hidup 


sebagai pemberi kepada- kalian 

rezeki nya bukan 


■ ----- m’j - WXZ -- VM^~ 

' 1 dill /**% JZ. 

^0} @ ^ Cj 


dan orang keperluan 

yang hidup 

w# 

<> 


riy§ha 

angin 


t>'J v> 

Waarsalnar 
dan Kami {21} 

tiupkan 


ma'iumfln) 

tertentu 


bi qadarim 
dengan 
ukuran 




ilia nunazziluhu wa ma khaia tnuhfi 
melain- Kami dan perbendaha- 

kan turunkan tidak raannya 


tahu aqtum 

baginya kalian 


wa ma 
dan tidaklah 


fa asqainakumuh(u) 
lalu Kami beri minum 
kalian dengannya 


ma’aq 


rrtlnas samS’i 
dari langit 


fa aqzalna Is wSqfha 
latu Kami untuk 

turunkan mengawinkan 


IP oyjji' c y*J bb ?P 

lira nahmil wflnfimTtu 'nuhvT la nnhnn Wa inns blknAJ'tnlllEa! 


wari$un(a) 
W-JJ yang 


wa nahnui wa numTtu 
dan Kami dan Kami 
matikan 

T*i 


nuhyl 

hidup 

kan 


la nahnu Wa inna 
sungguh dan sungguh {22} 
kami Kami 

M 


bJRh&drttiUa) 

orang-orang 
yang menyi mpan 


_mewarisi matikan kan kami Kami _yang n^mpan 

0 a$Z3i £& -K ilX 

m.rcta'khiiW;*} ‘alimnal wa laqad iminakum mustaqdimina ‘aiimna! Wa iaqad 


r-iyii musta'khirin(a) 

i^rrj orang-orang 


wa laqad 
dan 

sungguh 


SG)f» tat. 

irtsana khafaqnal 

manusia Kami 

(Nabi Adam as) ciptakan 


alimnal 
kami 

mengetahui 

M —— 

Wa laqad 'alim{un) 

dan {25} Maha- 

sungguh Mengetahui 


i mingkum 
diantara 
kalian 


mustaqdimina 

orang-orang 

terdahulu 




min naris ming qablu 

dari api sebelumnya 

BT 


S 362- 61 


khalaqnahu Wai janna 
Kami teiah dan Jin 

menciptakannya 



‘alimnal Wa laqar) 
Kami dan 

mengetahui jsu n gguh C 






tnnahu yahsyuruhum 
sungguh akan mengum- 

Dia pulkan mereka 


u 


huwa rabbaka Wa mna 
Dia Tuhanmu dan 

sungguh 


10 




basyaram khallqum 

manusia yang 

menciptakan 


tnm in mala'ikati 

sungguh kepada 

Aku_malaikat 



36 

->L? 

o 



rabbuka 

Tuhanmu 

qala 

berfirman 

Wa iz 
dan 

{27} 


tatkala 


samumld 
yang sangal 
panas 


fThi wa nafakhtu sawwaituhu Fa iza 
ke dan Aku tiup- Aku menyempur- maka 
dalamnya kan nakannya tatkala 

7^- M - 

A 


' fA 
{28} 


yqmi III I i d wail s iai\ai n iya iaii\aia uciutmvm 

-- L. - ----—-- 

r»^L^=9 ^SLJLJl Vi tp a! 

kulluhum t Fa sajadai _ sa]idln(a) Jahti faqa'Q 

semuanya ma Q maka {29} dalam keadaan kepada- maka tundui 

para malaikat *->-= -j — i-u 


Fa sajadal 
maka 
bersujud 


li — 

-min hama-im ^ flfuri sals&tim 

dari lumpur dan tanah Uat 

hitam yang 

I V* » _ 'i # 

b*jid ot 

sajidln(a) JahtJ fa qa‘Q 

dalam keadaan kepada- maka tunduk- 

bersujud_nya lah kalian 


masnun(in) 

yang 

berbentuk 


mir ruhl 
dan ruh-Ku 


” 4 oersu uo Dersujua nya idn isdiian 

---" . M ^ V'lVJ _ v 1*1 

ma'as-saidTn(a) yakuna ay aba iblls(a) Uta J l m{1 *'■ 

menjadi untuk " " *'- 


ma'as-sapdTnfa) 
{31} bersama (para malaikat) 


yang bersujud 



aba 

ia 

enggan 


ibFTs(a) 

iblis 


r =* -^5*- t*H*d***i 


Sim.i'unta) 
seiuruh- 
nya 


J iUuArt« 

4 *• ’ 



KEKUASAAN ALLAH MELIPUTt ALAM SE- 
MESTA 

16. Dan sungguh, Kami teiah menciptakan 
gugusan bintang di langit dan menjadikan- 
nya terasa indah bagi orang yang meman- 
dang(nya), 

17. dan Kami menjaganya dari setiap (gang- 
guan) setan yang terkutuk, 

18. kecuali (setan) yang mencuri-curi 
(berita) yang dapat didengar (dari malaikat) 
lalu dikejar oleh semburan api yang terang. 

19. Dan Kami teiah menghamparkan bumi 
dan Kami pancangkan padanya gunung- 
gunung, serta Kami tumbuhkan di sana 
segala sesuatu menurut ukuran. 

20. Dan Kami teiah menjadikan padanya 
sumber-sumber kehidupan untuk keper- 
luanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk- 
makhlukyang bukan kamu pemberi rezekinya. 

21. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan 
pada sisi Kamilah khazanahnya, 434 ^ Kami 
tidak menurunkannya melainkan dengan 
ukuran tertentu. 

22. Dan Kami teiah meniupkan angin untuk 
mengawinkan 435 ' dan Kami turunkan hujan 
dari langit, lalu Kami beri minum kamu 
dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang 
menyimpan nya. 

23. Dan sungguh, Kamilah yang menghidup- 
kan dan mematikan, dan Kami (pulalah) yang 
mewarisi. 

24. Dan sungguh, Kami mengetahui orang 
yang terdahulu sebelum kamu dan Kami 
mengetahui pula orang yang terkemudian. 

25. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah 
yang akan mengumpulkan mereka. Sung¬ 
guh, Dia Mahabijaksana, Maha Mengetahui. 

26. Dan sungguh, Kami teiah menciptakan 
manusia (Adam) dari tanah liat kering dari 
lumpur hitam yang diberi bentuk. 

27. Dan Kami teiah menciptakan jin sebeium 
(Adam) dari apt yang sangat panas. 


PANDANGAN (SLAM TENTANG KEJADIAN 
MANUSIA 

28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfir- 
man kepada para malaikat, "Sungguh, Aku 
akan menciptakan seorang manusia dari 
tanah liat kering dari lumpur hitam yang di¬ 
beri bentuk. 

29. Maka apabila Aku teiah menyempur- 
nakan (kejadian)nya, dan Aku teiah meniup¬ 
kan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, maka 
tunduklah kamu kepadanya dengan bersu¬ 
jud. 436 ' 

30. Maka bersujudiah para malaikat itu 
semuanya bersama-sama, 

31. kecuali Iblis. la enggan ikut bersama- 
sama para (malaikat) yang sujud itu. 


434) Segala sesuatu itu sumbernya dari Allah swt. 

435) Awan, tanaman, dan sebagainya. 

436) Sujud disini bukan menyembah, tetapi sebagai 
penghormatan. 






























































€ .771 isTal-hijr fjjk. 

264 [ (Batu) _yjr 

32. Dia (Allah) berfirman, Wahai Iblis! Apa 
sebabnya kamu (tidak ikut) sujud bersama 
mereka?" 

33. la (Iblis) berkata, "Aku sekali-kali tidak 
akan sujud kepada manusia yang Engkau 
telah menciptakannya dari tanah liat kering 
dari lumpur hitam yang diberi bentuk." 

34. Dia (Allah) berfirman, "(Kalau begitu) 
keluarlah dari surga, karena sesungguhnya 
kamu terkutuk, 

35. dan sesungguhnya kutukan itu tetap 
men im pa mu sampai hari Kiamat" 

36.1a (Iblis) berkata, "Ya Tuhanku, (kalau be¬ 
gitu) maka berilah penangguhan kepadaku 
sampai hari (manusia) dibangkitkan." 

37. Allah berfirman, "(Baiklah) maka sesung¬ 
guhnya kamu termasukyang diberi penang¬ 
guhan, 

38. sampai hari yang telah ditentukan 
(Kiamat)." 

39. la (Iblis) berkata, "Tuhanku, oleh karena 
Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, 
aku pasti akan jadikan (kejahatan) terasa 
indah bagi mereka di bumi, dan aku akan 
menyesatkan mereka semuanya, 

40. kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih 
di antara mereka." 

41. Dia (Allah) berfirman, "Ini adalah jalan 
yang lurus (menuju) kepada-Ku." 

42. Sesungguhnya kamu (Iblis) tidak kuasa 
atas hamba-hamba-Ku, kecuali mereka yang 
mengikutimu, yaitu orang yang sesat 

43. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar 
(tempat) yang telah dijanjikan untuk mereka 
(pengikut setan) semuanya, 

44. (Jahanam) itu mempunyai tujuh pintu. 
Setiap pintu (telah ditetapkan) untuk go- 
longan tertentu dari mereka. 

RAHMAT ALLAH BAGI ORANG-ORANG 
YANG BERTAKWA 

45. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu 
berada dalam surga-surga (taman-taman) 
dan (di dekat) mata air (yang mengalir). 

46. (Allah berfirman), "Masuklah ke dalam- 
nya dengan sejahtera dan aman." 

47. Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam 
yang ada dalam hati mereka; mereka merasa 
bersaudara, duduk berhadap-hadapan di 
atas dipan-dipan. 

48. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, 
dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. 

49. Kabarkanlah kepada hamba-hamba- 
Ku, bahwa Akulah Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang, 

50. dan sesungguhnya azab-Ku adalah azab 
yang sangat pedih. 

KISAH BEBERAPA ORANG NABI 

Kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan tamunya 

51. Dan kabarkanlah (Muhammad) kepada 
mereka tentang tamu Ibrahim (malaikat). 



36 3 ^ 36 


afcul ' lam 

aku tidak 

akan 


QSte 

dia 

berkata 


ma sajkfinla) 
bersama-sama orang- 
orang yang bersujud 

Ti 


rakuna 

menjadi 


mo faks 
untuk apa sebab 
tidak bagimu 

v>i 


ya iblisu 
hai Iblis 


Caia 

Allah 

berfiri'- 


-- u — » mm t» — —m 

macnfin/inl .-.vm hnnin.im ^ min calcnlim khalantahn li h»e\/»rin n *_i. 


Qala 
Allah {33} 

berfirman 


masnun(in) 

yang 

berbentuk 


rrssn hflfna-im 
dari lumpur 
hitam 


jjdi sjaii 


mir) salsalim 
dari tanah liat 
yang kering 


khalaqtahu li basyarin 
Engkau men- kepada 

ciptakannya manusia 

- w -- 


; 

bersujud 


iia yaumid 
sampai 
hari 

■w 


la'nata 

laknat 


‘alaikal 
atas kamu 


OJ-J 

Wa inna 
dan sesung- 
gu hnya 


{34} 


(•I- 

*■>* 


dim ^ m 


fa innaka Qala yub'a$un(a) 

maka sungguh Allah {36} mereka 
kamu berfirman dibangkitkan 


JS -3 Jail 


rajim(uw) fa innaka minha fakhru 
terkutuk maka sungguh darinya maka kelui*. 

kamu lahkamu 




ila yaumi fa anzirnT rabbi Qala 

hingga maka berilah Ya Iblis 

hari aku penangguhan Tuhanku berkata 


raci dhill) 

pembalascir 


«T»-> 


bi ma rabbi Qala 

karena Ya dia 

Tuhanku berkata 


36 0 £& 3 


{38} 


ma'lum(i) 

yang 

ditentukan 






waqtil 

waktu 

(hari kiamat) 


Ila yaumil 
sampai 
hari 


{ 37 } 


termasuk orang-orai 
yang diberi tangguh 


ajma'm(a) 
1*3“/ semuanya 


wa la ugwiyannahum 
dan akan Aku 
sesatkan mereka 


fil ardi 
di bumi 


& 

' lahum 

bagi 

mereka 




la uzayyinanna 
sungguh aku 
akan perindah 


agwaitanl 
Engkau fyjkum 

iiku sesat 


& lUb 36 3 % 

‘alayya siratun haza Qflfa - m mukhlasTn(a) minhumul ‘ib§daka Ilia 

atas-Ku ialan ini Allah { 40 / oranq-oranq yang di antara hamba- kecua 


siratun 

jalan 


Qfila 

Allah 

berfirman 


mukhlasTn(a) 
orang-orang yang 
terpilih 


minhumul 
di antara 
mereka 

•* 


‘ib§daka ffla 

hamba- kecuail 

hamba-Mu 


^ £ t y T* * 9 a ^ i £**+ * y 

Cf tiil <_HJ <^2^6 ol J*-i*r~** 

_ ^ inlm Iraiff-a 'iha/Hi Inna rr \3 ] ehinimlml 1 


manit ilia 
orang kecuali 
yang 


sultanun 

kekuasaan 


‘alaihim 

atas mereka ^ 


laisa 

tidak 



ajmsInCa) » la mau'iduhum 

semuanya sungguh dijanjikan 

kepada mereka 

maqsum(un) juz’um 

{44} tertentu golongan 


VI 


(I 

OJJ 


‘ibadT 

hamba- 

hamba-Ku 


Inna 

sesung¬ 

guhnya 


{41} 


mustaq^m(UFi) 
yang lurus. 


ljahannama Wa inna 
Jahanam dan 

sunguh 

-- H 


o 

4 £f » 

w 

{42} 



minal-gawin(a) ({i)laba'ltoil 
dari orang-orang menglkuH 1 

yang sesat karttb 

r*¥¥*¥. T) 


abwab(in) sab ' a ' u U L ^ 

pintu tujuh baginvs 


w 




aminln(a) 
{46} serta 


bi saiamin 
dengan 
sejahtera 


Udkhuluha 

masuklah 

kedalamnya 



A 

w 

wa 'uvun(in) 

{45} dan 

mata air 


fr jannatiw 
di dalam surga 


orang -orang 
i-dnu bertakwa 


aman sejahtera_ kedalamnya _ mata air _ yangbcrWMg 

771 i^-5 u > > \7 . “j. 77 77 s 

_^_^ u:ir„ ^ 'nln eimnim ll/hi«y5non mirt nillin ff ci iHTiHhim 


mutaqabilTn(a) 
mereka berhadap- 
hadapan 


‘ala sururim 
di atas 
dipan-dipan 


ikhwanan 

merasa 

bersaudara 


min giilin 
dari rasa 
dengki 


ff $udQrihim 
dalam dada 
mereka 


nui Wa nazafiS 
apa dan Kami cabtft 
yang „ —\ 


^ 4«* ^ A 

himukhrmlnfa) minha ’ hum wa ma nasabuw ftha L§ yamassuhum , 


bimukhrajlnfa) minha 'hum wa ma 
{48} orang-orang yang dari mereka dan 
dikeluarkan padanya tidak 


na?abuw fiha 

kelelahan di 

(kesuiitan) dalamnya 


L3 yamassuhum 
tidak menimpa 
mereka 


» i'J ^ '{Ti s' 1 /' 


Wa anna 
azab-Ku sesung- 

guh nya 


{49} 


Ol 



gafurur 

Maha 

Pengampun 


anal annT 
Aku bahwa- 
sanya Aku 


‘ibScfr Nabbi’ 

kepada hamba- berita- 
hamba-Ku kanlah 




{51} 


'ibrahlm(a) 
Ibrahim 




‘art daifi 

tentang tamu 


Wa nabbi'hum 
dan beritakan 
kepada mereka 


{50} 


allm(u) 
yang sangat 
pedih 


‘atabui 

azab 



1 - nB&. 

Mini! 

^ C*Mf/nn4i 


fgHjl'Hh QjsUvalaln 


** Matin Stlnit T^rwttafl 
Mattel 

Mr. .m * 111 14 









































































Surah Ke-15 


JuzKe-14 


rjii 



-- *sr 

~wr 


l'STi 

yy 

wajilun(a) ' mingkum 

bi 

inna 

{52} 

khawatir dari 

kalian 

sungguh 

kami 




salama(n) 

salam 


‘aiaihi 

atasnya 




<> a>^ 


'ala 

padahal 


a basysyartumunT 
apakah kalian beri 
aku kab ar gembira 


{53} 



A 




iSl 

f alTm(in) 

bi guiamin 
dengan anak 
laki-laki 

nubasysyiruka 
beri kabar gem¬ 
bira pada kamu 

inna 

sungguh 

kami 

ia taujal 
janganlah 
kamu takut 

yang 

berilmu 


bil haqqi 
dengan 
benar 


basysyarnaka 
kami beri kamu 
kabar gembira 


Qalu 

mereka 

berkata 


{54} 


< •> V* 

tubasysyirun(a) 
kalian memberi 
kabar gembira 




fa bf ma 
maka dengan 
apa yang 


kibaru 

tua 


rnir rahmati 
dari rahmat 


O 

mursalun(a) 
para utusan 


yaqnatu 

(yang) 

berputus asa 


wa may 
dan 
tidak 


Qala 
(Ibrahim) 
ia berkata 




ayyuhal 

wahai 


"«*»■ 

' khatbukum 
urusan kalian 


a 3\s 




W 

ala lu^(tn) 
pengtkut 
Luth 


h 


Ilia 

kecuali 


* OA ; f 
{58} 


fa ma 
maka 
apakah 


Qala 

(Ibrahim) 

berkata 

rr- 


minal-qanitTn(a) 
termasuk orang-orang 

yang berputus asa 

- 


am massaniyal 
terjadi atas 
diriku 


fa la takum 
maka jaganlah 
kamu 


{56} 


dallun(a) 
orang-orang 
yang sesat 


OUsJt 


mujrimtn(a) 
yang berdosa 
(kaum Nabi Luth) 


ila qaumim 
kepada 
kaum 


ursilna 

diutus 


inna 

sungguh 

kami 


$-> 

rabbi hi 
Tuhan- 
nya 

■O 

vS/ 

{57} 


3^ 

la minal 
termasuk 


innaha 

sungguh 


qaddarna 
Kami telah 
menentukan 


Lr 4 ’ 


(im)ra-atahu 

istrinya 


t ® Z\, 

lllam ajma'in(a) * la munajjuhum inna 

kecuali {59} semuanya benar-benarakan sungguh 

selamatkan mereka kami 


Qala 

Luth 

berkata 

• ID 

{61} 

9 * 







mursalun(a) 
para utusan 
(malaikat) 


ja a 
datang 


Fa asri 
maka 

berjalanlah 


kanu 

mereka 


{64} 


& 

> 

bi ma 
dengan 
apa yang 


GJg 

Qalu 

mereka 

berkata 


ji’naka 
kami datang 
kepadamu 


bal 

bahkan 


W9~ 


Fa lamma 
maka 
tatkala 

' * > 


{60} 




gabirln(a) 
orang-orang 
yang tertingal 


{62} 


mungkarun(a) 
yang tidak 
dikenal 


» innakum 
sungguh 
kalian 


- >> 


lasadiqun(a) 
orang-orang 
yang benar 


&i\i 


wa inna 
dan sungguh 
kami 


bil haqqi 
dengan 
kebenaran 


h $ 

nhnduw minnkum wa la valtafit * adbarahum wat tahi‘ minal 


Wa atainaka 
dan kami 
datangi kamu 


yamtarun(a) 

dustakan 


ir 


afoaduw 

seorang- 

pun 


anna 

bahwa- 

sanya 


mingkum 
diantara 
kalian 


wa la yaltafit 
dan jangan 
berpaling 


adbarahum 

belakang 

mereka 




^ 9 


amra 

perkara 


) 


zaiikiiJ 

itu 




madlnati 
kota itu 

(negeri Sodom) 


ahlul 

penduduk 


{68} 


{70} 


•if 9> * 

fala tafdahun(i) 
maka janganlah 
kalian permalukan aku 


41 

ilaihi 

kepadanya 

KM 


Wa ja’a 
dan datang 


daifi 

tamuku 


km 


wat tabi‘ 
dan 

ikutilah 


minal laili 
dari 
malam 


** A" 

bi ahlika 
dengan 
keluargamu 


y OAj 


Wa qadaina 
dan telah Kami 
tetapkan 


4% 

« no < 

{65} 




{66} 


musbihTn(a) 
iada 


pad a waktu 
subuh 


ojyj 

tu’marun(a) 

kalian 

diperintahkan 

M V*1 


maqtu urn 
d itu m pas 


haisu 

sekiranya 


wamdu 
dan terus- 
kanlah 


ha’ul&’i 

mereka 

itu 


7$ 

ha’ula’i 

mereka 

itu 




• ^ * - 9 K 


inna 

sesung- 

guhnya 


{67} 


bergembira 


c&l 'M 



'anil-'alamm(a) 
dari alam semesta 




nanhaka 
kami larang 
kamu 


a’wa lam 
tidakkah 


W 9 


Qalu 

mereka 

berkata 


*> <1 ^ 


15.AL-HFJR 

(Batu) 


265 




{69} 



► Oiiljqisioti 


wa latukhzun(i) WattaquilSha 
dan janganlah dan bertakwalah 

kalian hinakan aku kepada Allah 


IVUilfil Si lit* Tnwllitf 


52. Ketika mereka masuk ketempatnya, lalu 
mereka mengucapkan, "Salam." Dia (Ibra¬ 
him) berkata, "Kami benar-benar merasa 
takut kepadamu." 

53. (Mereka) berkata, "Janganlah engkau 
merasa takut, sesungguhnya kami memberi 
kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran 
seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) 
orang yang pandai (ishak)." 

54. Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu 
memberi kabar gembira kepadaku padahal 
usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) 
bagaimana kamu memberi (kabar gembira) 
tersebut?" 

55. (Mereka) menjawab, "Kami menyampai- 
kan kabar gembira kepadamu dengan be¬ 
nar, maka janganlah engkau termasuk orang 
yang berputus asa" 

56. Dia (Ibrahim) berkata, "Tidak ada yang 
berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali 
orang yang sesat" 

57. Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah urusan- 
mu yang penting, wahai para utusan?" 

58. (Mereka) menjawab, "Sesungguhnya 
kami diutus kepada kaum yang berdosa, 

Kisah Nabi Lut a.s. 

59. kecuali para pengikut Lut, Sesungguh¬ 
nya kami pasti menyelamatkan mereka 
semuanya, 

60. kecuali istrinya, kami telah menentukan, 
bahwa dia termasuk orang yang tertinggal 
(bersama orang kafir lainnya)" 

61. Maka ketika utusan itu datang kepada 
para pengikut Lut, 

62. dia (Lut) berkata, "Sesungguhnya kamu 
orang yang tidak kami kenal" 

63. (Para utusan) menjawab, "Sebenarnya 
kami ini datang kepadamu membawa azab 
yang selalu mereka dustakan. 

64. Dan kami datang kepadamu membawa 
kebenaran dan sungguh, kami orang yang 
benar. 

65. Maka pergilah kamu pada akhir malam 
beserta keluargamu, dan ikutilah mereka 
dari belakang. Jangan ada di antara kamu 
yang menoleh ke belakang dan teruskanlah 
perjalanan ke tempat yang diperintahkan 
kepadamu." 

66. Dan telah Kami tetapkan kepadanya 
(Lut) keputusan itu, bahwa akhirnya mereka 
akan ditumpas habis pada waktu subuh. 

67. Dan datanglah penduduk kota itu 437 * 
(ke rumah Lut) dengan gembira (karena ke- 
datangan tamu itu). 

68. Dia (Lut) berkata, "Sesungguhnya me¬ 
reka adalah tamuku; maka jangan kamu 
mempermalukan aku, 

69. dan bertakwalah kepada Allah, dan 
janganlah kamu membuat aku terhina." 

70. (Mereka) berkata, "Bukankah kami telah 
melarangmu dari (melindungi) manusia? 438 * 



437) Kota Sodom yang terletak dekat pantai Laut 
Tengah. 

43S) Mereka berbuat homoseksual dengan tamu- 
tamu itu, dan mereka memang telah pernah 
mengancam Lut, agar tidak menghalangi mereka 
berbuat demikian. 

































































€ 


266 


15. AL-HIJR 
(Batu) 


71 Dia (Lut) berkata, "Mereka itulah putri-putri 
(negeri)ku (nikahlah dengan mereka), jika 
kamu hendak berbuat." 

72. (Allah berfirman), "Demi umurmu" 
(Muhammad), sungguh, mereka terombang- 
ambing dalam kemabukan (kesesatan)." 

73. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras 
yang mengguntur, ketika matahari akan terbit, 

74. maka Kami jungkirbalikan (negeri itu) dan 
Kami hujani mereka dengan batu dari tanah 
yang keras. 

75. Sungguh, pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, 

76. dan sungguh, (negeri) itu benar-benar 
terletak di jalan yang masih tetap (dilalui 
manusia). 

77. Sungguh, pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang yang beriman. 

Kisah Kaum NabiSyu'aib as. 

78. Dan sesungguhnya penduduk Aikah 1 itu 

benar-benar kaum yang zalim, 

79. maka Kami membinasakan mereka. Dan 
sesungguhnya kedua (negeri) 441 } itu terletak 
disatujalur jalan raya. 

Kisah Kaum Samud 

80. Dan sesungguhnya penduduk negeri 
H/yr 442 ) benar-benar telah mendustakan para 
rasul (mereka), 443i 

81. dan Kami telah mendatangkan kepada 
mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi 
mereka selalu berpaling darinya, 

82. dan mereka memahat rumah-rumah dari 
gunung batu, (yang didiami) dengan rasa aman. 

83. Kemudian mereka dibinasakan ole h s uara 
keras yang mengguntur pada pagi hari, 

84. sehingga tidak berguna bagi mereka, apa 
yang telah mereka usahakan. 

85. Dan Kami tidak menciptakan langit dan 
bumi serta apa yang ada di antara keduanya, 
melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, 
Kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah 
(mereka) dengan cara yang baik. 

86. Sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Maha 
Pencipta, Maha Mengetahui. 

ANUGERAH ALLAH YANG TERBESAR DAN 
PERINTAHNYA KEPADA NAB1 MUHAMMAD 
SAW. 

87. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang- 
ulang 445) dan Al-Qur'an yang agung. 

88. Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) 
tujukan pandanganmu kepada kenikmatan 
hidup yang telah Kami berikan kepada bebe- 
rapa golongan di antara mereka (orang kafir), 
dan jangan engkau bersedih hati terhadap 
mereka dan berendah hatilah engkau terhadap 
orang yang beriman. 

89. Dan katakanlah (Muhammad), "Sesungguh¬ 
nya aku adalah pemberi peringatan yang jelas." 

90. Sebagaimana (Kami telah memberi per¬ 
ingatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada 
orang yang memilah-milah (Kitab Allah), 

439^ Orang Arab biasa bersumpah dengan umur seseorang. 
Di sini Allah bersumpah dengan umur atau kehidupan Nabi 
Muhammad saw. untuk memuliakan beliau. 

440) Penduduk Aikah ialah kaum Syu'aib. Aikah ialah tempat 
yang berhutan di daerah Madyan. 

441) Yakni kota kaum Lut (Sodom) dan Aikah. 

442 ) Penduduk kota Hijr ialah kaum Samud. tiijr itu tempat 
yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Suriah. 

443 ) Yang dimaksud rasul-rasul di sini ialah Saleh. Mestmya 

di sini disebut rasul, tetapi disebut rasul-rasul (jamak) karena 
mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan 
semua rasul. , , 

444 ) Peristiwa itu terjadi pada hari keempat, setelah datangnya 
peringatan kepada mereka. 

445) Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca beruiang-ulang 

ialah surat Al-Fatihah yang terdiri dari tujuh ayat. Sebagian 
mufasir mengatakan tujuh surah yang panjang yaitu Al- 
Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An am dan 
Al-Anfal atau At-Taubah. . . . 

446) Orang-orang yang menerima sebagian isi Kitab oan 

menolak sebagian yang 











































































































wa .Yrid tu’maru 

dan kamu 

berpalinglah diperintah 


Uj ^jy Iyb 1> VS 


bi ma Fa$da‘ 
dengan maka terus 
apayang teranglah 


{93} 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kanu 

mereka 


L*JJI 


"S' 


»> T| 


mustahzi’Tn(a) 
dari orang-orang yang 
memperolok-olok 


kafainakal 

memelihara 

kamu 


•* 

& 

Inna 

sungguh 

Kami 


‘Amma 
tentang {92} 
apa yang 


Alla^ina 

orang-orang 

_yang 

V«V 

*v 

ajmaln(a) 

semuanya 


■3 

{94} 


'anil- 

dari 


o' O-" 

musyrikin(a) 
orang-orang 
musyrik 


w 

X s' * s' 


AllazTna 

orang-orang {95} 
yang_ _ 

j&> Jj&j f§| di*-!** <-*>*** hj-1 qA*?- 

nalamu Wa laqad ya'lamun(a) fa saufa akhara ilahan ma'allahi yaj‘aluna 

Kami dan {96} mereka maka yang lain tuhan bersama menjadikan 

mengetahui sungguh_ mengetahui _ keiak Allah 


*V - 

drS 4 


'S' 

l> 

wa kum rabbika 

dan Tuhanmu 

jadilah 


bi hamdi 
dengan 
memuji 


Fa sabbih 
maka ber- {97} 
tasbihlah kamu 


'i'AS-' 

Ojj*i 


ll> 


M 


yaqulun(a) bi ma 

mereka sebab apa 
katakan yang 


N 

'<•> » o' > - ' Sit'! 

sadruka yadlqu annaka 

dadamu menjadi bahwa 

sempit kamu 


g& £ JjuJl <ZjV 

** *v - 

yaqln(u) ya’tiyakal hatta 

{99} keyakinan datang sehingga 

(kematian) kepadamu 


l' 


rabbaka 

Tuhanmu 


J^\j 

Wa‘bud 

dan 

sembahlah 


0 & 

minas-sajidTn(a) 

{98} termasuk orang- 

1 orang yang bersujud 







rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 



1¥ 

.s ' 


lil 

‘amma wa ta‘ala 
dari apa dan 

yang Mahatinggi 


& >A 

subhanahu fala tasta'jiluh(u) 

Mahasuci maka janganlah kalian 

Dia minta disegerakannya 


\ 




VS U U ~ " T. "TET" 7 o' * 

■ 1 ■- ! - ?1 -^ "" Yunazzilul 


a V® 

amrullahi Ata 

ketetapan Telah 

datang 


Allah 


min ‘ibadihT yaHyau may ‘ala 

dari hamba- Dia siapa kepada 

hamba-Nya kehendaki yang 


“ r n r °W mala'ikata 

perintah-Nya ruh(wahyu) malaikat 


min amrihT 
dari 


- \ 


{ 1 } 


-~- WM -- w~~ ■gr^top 

52 - 0 g&i U % Jr? J1 %$\ 3 


samSwati 

langit 


Khaiaqas 

Dia 

menciptakan 


{ 2 } 


fattaqun(i) ana Ilia la ilaha 
maka bertakwalah Aku kecuali tidakada 
kepada-Ku 


Khalaqai 
Dia menciptakan 




annahu aqiiru 
bahwa- kalian beri- hendak- 
tuhan sanya peringatan lah 

W7 


{3} 


'£*% 

Wal an‘Sma 
dan binatang 
ternak 


yusyrikun(a) 

mereka 

persekutukan 

H 


amma 
dari apa 
yang 


ta'ala 

Mahatinggi 


{4} 


9-. I 

OU 4 

mubln(un) 

yang 

nyata 


9- » • 

khasTmum 

pembantah 



> 6$ scivi 


fa tea 
maka 
tiba-tiba 


mm nuffabrj 

dari air mani 


iqsana 

manusia 


SLUs tfe 1^=3 

ta’kulun(a) wa minha wa manafi'u difuw fTha ^ iakum khataqaha 

kalian memakan dan darinya dan berbagi hangat padanya bagi Dia telah 

manfaat 


iakum 

bagi 

kalian 


khataqaha 
Dia telah 
menciptakannya 


Qj byzr* o\*T SJj 

tacr^hrmfal wa hina tunhima hTnn iamSlun fTba ' Wa iakum 


irVj 



16.AN-NAHL 

(Lebar; 


267 


* 


91. (Yaitu) orang-orang 447 ^ yang telah men- 
jadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi. 

92. Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan 
menanyai mereka semua, 

93. tentang apa yang telah mereka kerjakan 
dahulu. 

94. Maka sampaikanlah (Muhammad) seca- 
ra terang-terangan segala apa yang diperin- 
tahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari 
orang yang musyrik. 

95. Sesungguhnya Kami memelihara 
engkau (Muhammad) dari (kejahatan) orang 
yang memperolok-olokkan (engkau), 

96. (yaitu) orang yang menganggapadan- 
ya tuhan selain Allah; mereka keiak akan 
mengetahui (akibatnya). 

97. Dan sungguh, Kami mengetahui 
bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan 
apa yang mereka ucapkan, 

98. maka bertasbihlah dengan memuji 
Tuhanmu dan jadilah engkau di antara 
orang yang bersujud (salat), 

99. dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin 
(ajal) datang kepadamu. 


< AN-NAtfL 

Makkiyyah 

5urahke-16:128 ay a t 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih > 
Maha Penyayang. 

BUKTI-BUKTI KEBESARAN ALLAH DALAM 
KEHIDUPAN ALAM SEMESTA 

Kepastian Hari Kiamat dan Kebenaran Wahyu 

1. Ketetapan Allah 448) pasti datang, maka 
janganlah kamu meminta agar dipercepat 
(datang)nya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi 
Dia dari apa yang mereka persekutukan. 

2. Dia menurunkan para malaikat membawa 
wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa 
yang Dia kehendaki di antara hamba- 
hamba-Nya, (dengan berfirman) yaitu, 
"Peringatkanlah (hamba-hamba-Ku), bahwa 
tidak ada tuhan selain Aku, maka hendaklah 
kamu bertakwa kepada-Ku." 

3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan 
kebenaran. Mahatinggi Allah dari apa yang 
mereka persekutukan. 

Kepastian Alam merupakan satu kesatuan 
yang membuktikan kebesaran Maha Pencipta 

4. Dia telah menciptakan manusia dari mani, 
ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. 

5. Dan hewan ternak telah diciptakan- 
Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang 
menghangatkan dan berbagai manfaat, dan 
sebagiannya kamu makan. 

6. Dan kamu memperoleh keindahan pada¬ 
nya, ketika kamu membawanya kembali ke 
kandang dan ketika kamu melepasnya (ke 
tempat penggembalaan). 


447) Yakni orang Yahudi dan Nasrani yang membagi 
Al-Qur'an, ada bagian yang mereka percayai, dan ada 
pula bagian yang mereka ingkari. 

448) Hari kiamat yang telah diancamkan kepada 
orang musyrik. 

































































€ 


268 


16. AN-NAHL 
(Lebah) 


7. Dan ia mengangkut beban-bebanmu 
ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 
mencapainya, kecuali dengan susah pa- 
yah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, 
Maha Penyayang, 

8. dan (Dia telah menciptakan) kuda, 
bagal, 449 ) dan keledai, untuk kamu tung- 
gangi dan (menjadi) perhiasan. Allah 
menciptakan apa yang tidak kamu ke- 
tahui. 

9. Dan hak Allah menerangkan jalan yang 
iurus, dan di antaranya ada (jalan) yang 
menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, 
tentu Dia memberi petunjuk kamu semua 
(ke jalan yang benar). 

10. Dialah yang telah menurunkan air 
(hujan) dari langit untuk kamu, sebagian- 
nya menjadi minuman dan sebagiannya 
(menyuburkan) tumbuhan, padanya ka¬ 
mu menggembalakan ternakmu. 

11. Dengan (air hujan) itu Dia menum- 
buhkan untuk kamu tanam-tanaman, 
zaitun, kurma, anggur dan segala macam 
buah-buahan. Sungguh, pada yang demi- 
kian itu benar-benar terdapat tanda (ke- 
besaran Allah) bagi orang yang berpikir. 

12. Dan Dia menundukkan malam dan 
siang, matahari dan bulan untukmu, dan 
bintang-bintang dikendalikan dengan 
perintah-Nya. Sungguh, pada yang demi- 
kian itu benar-benar terdapat tanda-tan- 
da (kebesaran Allah) bagi orang yang 
mengerti, 

13. dan (Dia juga mengendalikan) apa 
yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini 
dengan berbagai jenis dan macam war- 
nanya. Sungguh, pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda (kebe 
saran Allah) bagi kaum yang mengambil 
pelajaran. 

14. Dan Dialah yang menundukkan laut- 
an (untukmu), agar kamu dapat mema- 
kan daging yang segar (ikan) darinya, 
dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan 
perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) 
melihat perahu berlayar padanya, dan 
agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, 
dan agar kamu bersyukur. 


AL-QUR’AN TEXT MESSAGE 


SebabSehab Adanya IsrS'lllyyit 
1, Adanya orang YaHudt yang memetuk 

tetem secara mmnstk guna mememngi Islam, 
sebagaimarva Hal itu terjadi pada Abdullah bin 
Saba' al-Yahudi. 

2 Masuknya sekelompok AHtuf4Citab fee dal am agama 
Islam dengan kesadaran pan teontaan. Kemudiad 
ada sebagian umat Islam yang selalu mendataogt 
roemka untuk mendengarkan- penjelasan merete 
tentang penndan apa-apa yang dijelaskan secara 
global di datamAhC&han, berupa fcisah-ki$-ah para 
nabs dan umat-umat terdahulu. 



449) fiaga/yaitu peranakan kuda dengan keledai. 


4-h vi w* i M SA 


bi syiqqil ilia 

dengan melain- 

menyukarkan kan 


baligThi 

sampai 


takunu 

kalian 


lam 

(yang) belum 
pernah 


ila baladil 
sampai ke- 
suatu negeri 




wai bigala 
dan bagal 


Wai khaiia 
dan kuda 


a 

*3 .i ♦ c 

l 

ia ra’ufur 

i V t 

XS 

raliTm(uw) 

{7} 

Maha 

Penyayang 

benar-benar 
Maha Pengasih 


dan ia 

meng angkat 



I a 

i 


dirJ 


6 ^ 12*3 \S && 3 e 3 ».\j 


>> V/ 




/ 


la ta'lamurt(a) 
tidak kalian 
ketahui 


ma 

apa 

yang 


wa yakhluqu 
dan Dia 
menciptakan 


wa zTnah(tun) 
dan 
perhiasan 


li tarkabuha 
agar kalian 
menungganginya 


wai hamim 
dan 
keledai 


-- W — --- _ “ 

iB %, rAA A)J5 

\ la hadakum sva'a wa lau ia'tdun) wa minha qasdus sabiii Wa alnHAHi j 


la hadakum 
tentu Dia memberi 
kalian petunjuk 

If 


sya a wa 
Dia dan 

menghendaki jika 

r«w 


ja'ir(un) 
jalan yang 
bengkok 


wa minha 
dan 
darinya 


qasdus sabiii 
menerangkan jalan 
yang lurus 


IS ^3 iEf 





minas sama i 
dari langit 


in I J*. w 

{9} 




Wa aiaNfiftf 

dan ata< 
Allah 

vr 


aqzala 

menurunkan 


taZT 

Yang 


Huwal 

Dia 


ajma jhfti 
semuanya 


iakum 
bagi 

jKpfe kalian 


YumSitu 

Dia menum- il 0} 
buhkan 



^ * 


syajarun 

pohon 



> 9 

wa minhu byambuw 

dan darinya minuman 


h 

S . I..-. _i _ = i_ ,.,nn ura7 7aihina j tilF>tj 


wa ming kulliS 
dan dari 
segala macam 


yar 'a blma 

tumbuh- dengan 

tumbuhan nya 



■n;in ' \A/a e-aK 7 Lrhlamininimill 


’wan nujumu 
dan 

bintang-bintang 


wasy syamsa 

dan 

matahari 


Wa sakhkharalakumul 
dan Dia menundukkan 
bagi kalian 


w 




ya'qtlun(a) 

(yang) 

berakal 


li qaumiy 
bagi 
kaum 


la ayatil 
sungguh tanda-tanda 
(kekuasaan-Nya) 


T zalika 
pada yang 
demikian itu 


mm 


UJC^ 

s 

irma 

alwanuh(u) 

mukhtalifan 

sesung- 

guhnya 

warnanya 

bermacam- 

macam 




Wa huwal 
dan Dia 


{13} 



*> % 

*>J 

yazzakkarunfa) 
(yang) mengambil 
pelajaran 


SS^Sj HiJ ^ GlA-tSi 'jJ$ 


wa tnslakhniQ 
dan kalian 
mengeluarkan 


tariyvaw 

segar 


lahman 

daging 


sakhk narai 
menundukkan 



>r[y* s._ b—tJ 


fulka 

bahtera 


wa taral 
dan kamu 
melihat 


talbasunaha 
kalian 
memakainya 


hilyatan 

perhiasan 


rianitya 



- - -r— - — -ww- ~ “ 

/*s /*>>><»^ 9 y, < '<., . \ 

rt-===tL jJj A-s 

tasvkurun(a) * wa la‘allakum miq faplihl , w ^ 


tasykurun(a) 

bersyukur 


dan agar kalian 




dari karunia-Nya 


diin agar Nai>' ,n 

men can 


uali^iUih 
^ ;y » -; 







































































A»‘i 

subulal wa anharaw 

dan dan sungai- 

jalan-jalan_sungai 

bjX-K 1* 

yahtadOn(a) 'burn 

mendapat 
petunjuk^ 


hum 

mereka 


* i X 

OL * 


o 

oj.j 

Wa irj 
dan 
jika 


of^ij JJ5 


rawasiya 

gunung-gunung 


wa bin najmi 
dan dengan 
bintang-bintan j 


0 

{15} 


ojJ^r 

idhtddurttd) 
mendapat 
pfitunjuk 


i laaiiakum 
agar kalian 


{17} 


afalatazakkarun(a) 
maka apakah kalian 
tidak mengambil pelajaran 


-n*v— u - " l'j 

cr«^< a#?* ."<•? 


• n * 


9- » '* 

rahlm(un) 
{18} Maha 

Penyayang 

v>i 


la qafurur 
sungguh Maha 
Pengampun 


& 


*v 


la yakhluq(u) 
yang tidak 
menciptakan 


kamal yakhluqu A fa may fl ,. 

seperti orang (yang) maka apakah Dw 

yang monciptakan yang 




4>\' 


1* '* ^ 

ta'uddu 

kalian 

menghltung 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


la tuhsuha 
kalian tidak dapat 
menghitungnya 


nl’mataiiahi 
nikrrtar Allah 


QjP'hX) v *— v. * La *i 4JJlj 


y&d Dna 
menyeru 


Wal lazina 
dan orang- 
orang yang 


{19} 


tu'linun(a) 

kalian 

tampakkan 


>*< 

JP 

gaunu 


b£\ 

AmwStun 
berhala-berhala 
itu mati 


{ 20 } 


£ ^ »><>> 

yukhlaqtin(a) 

diciptakan 


wa ma 
dan apa 
yang 

li. 


tusirruna 

kalian 

sembunyikan 


ms 

apa 

yang 


'J 

WalEahg 
dan 

Mengetahui Allah 


ya'tamu 

Maha 


^ < J. , 

ajs 


syai’aw 

sesuatu 


w*j \ 

wahid(un) 
Yang Maha 
Esa 


la yakhluquna 
mereka tidak 
menciptakan 


miq ttQnllliW 
(kepada) strain Allah 


4 m 


ilahuw 

Tuhan 


<»> 

mustakbirun(a) 
orang-orang 
yang sombong 





^ ty 




# •• •* 


ayyana 

kapan 


yasy uruna 
mereka 
mengetahui 


W ^ a ahyi’tin} 
tidak 


mungkiraluw 

mengingkari 


6bV\> SZ33 cZM 


bil akhirati 
kepada 
hari akhir 


la yu’minuna 
mereka tidak 
beriman 


fat laifna 
maka orang- 
orang yany 


"i c; 

innahu yu'linun(a) wa ma yusirruna ma ya'lamu annallaha La jarama , t 


.. yu'linun(a) wa ma yusirruna ma ya'lamu annallaha 

sungguh mereka dan apa mereka apa Maha bahwasa- 

Dia tampakkan yang sembunyikan yang Mengetahui nya Allah 

Y 7 Z - nr w 


ta jarama 

tidak {22} 

diragukan 


hTZ. - lf » (3 , .. 

a a? jst fe m B 

rabbukum anzala maza * [ahum alia Wa iza {23} mustakbirln(a) IS yohibbul 


rabbukum anzala m£2a 1 (ahum qTta 
Tuhan menurun- apakah kepada dikata 

kalian kan yang mereka kan 

VY 


Wa iza 
dan 
apabila 


19 yuhibbul 


mustakbirln(a) ™ r «y«' 

orang-orang yang sombong tloafe 

menyukan 


%0 l^q • ^ ^ 

kamilatay * auzarahum Li yahmilu awwalin(a) asatTrul qSlu 

sepenuhnya dosa-dosa karena mereka l^4) orang-orang dongeng- mereka 


* auzarahum 
dosa-dosa 
mereka 

~VP 


Li yahmilu 
karena mereka 
memikul 


awwalin(a) 

orang-orang 

dahulu 


asatTrul qfilO 

dongeng- mereka 

dongeng berkata 


'' »”T »Ai i<»'T * ^ ) Jli 


bigairi 'ilm(in) 
tan pa ilmu 


yudilSunahum 

menyesatkan 

mereka 


youmaf 
pada 
ban 




16. AN-NAHL 
(Lebah) 


269 



15. Dan Dia menancapkan gunung di bumi 
agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, 
(dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan 
jaTan-jalan agaf kamu mendapat petunjuk, 


16. dan (Dia menciptakan) tanda-tanda 
(penunjuk jaian). Dan dengan bintang-bin- 
tang mereka mendapat petunjuk, 

17. Maka apakah (Allah) yang menciptakan 
sama dengan yang tidak dapat menciptakan 
(sesuatu)? Mengapa kamu tidak mengambil 
pelajaran? 

18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, 
niscaya kamu tidak akan mampu menghh 
tungnya, Sungguh, Allah benar benar Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, 

20. Dan (berhala-berhaJa) yang mereka 
seru selain Allah, tidak dapat membuat 
sesuatu apa pun, sedang berhala-berhala itu 
(sendiri) dibuat orang. 


21. (Berhala-berhala itu) Benda mati, tidak 
hid up, dan berhala-berhala itu tidak mengeta¬ 
hui kapankah (penyembahnya) dibangkitkan. 

Ketokaburan Menjadikan Seseorang Ingkar 
kepada Kebenaran 

22, Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. 
Maka orang yang tidak beriman kepada akhi- 
rat, hatt mereka mengingkari (keesaan Allah), 
dan mereka adalah orang yang sombong. 


23. Tidak diragukan lagi bahwa Allah me¬ 
ngetahui apa yang mereka rahasiakan dan 
apa yang mereka lahirkan, Sesungguhnya Dia 
tidak menyukai orang yang sombong, 

24. Dan apabila di kata kan kepada mereka, 
“Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?" 
Mereka menjawab, "Dongeng-dongeng 
orang dahulu, 

25. (ucapan mereka) menyebabkan mereka 
pada hari Kiamat memrkul dosa-dosanya 
sendiri secara sempurna, dan sebagian 
dosa-dosa orang yang mereka sesatkan 
yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa 
mereka di sesatkan). Ingatlah, alangkah 
buruknya (dosa) yang mereka pikul itu. 

Orang yang Berbuat Makar Pasti Mengaiami 
Kehan€uran 


26. Sungguh, orang-orang yang sebelum 
mereka telah mengadakan tipu daya, 
maka Allah menghancurkan mmah-rumah 
mereka mulai dari pondasinya. lalu a tap 
(rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, 
dan siksa itu datang kepada mereka dari 
arah yang tidak mereka sadari. 






























































27. Kemudian Allah menghinakan mereka 
pada hari Kiamat, dan berfirman, "Di 
manakah sekutu-sekutu-Ku itu yang (karena 
membelanya) kamu selalu memusuhi me¬ 
reka (nabi-nabi dan orang yang beriman)?" 
Orang-orang yang diberi ilmu berkata; 45 ' 
"Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini 
ditimpakan kepada orang yang kafir" 

28. (yaitu) orang yang dicabut nyawanya 
oleh para malaikat dalam keadaan (ber- 
buat) zalim kepada diri sendiri, lalu mereka 
menyerahkan diri (sambil berkata), "Kami 
tidak pernah mengerjakan sesuatu keja- 
hatan pun" (Malaikat menjawab), "Pernah! 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang telah kamu kerjakan." 

29. Maka masukilah pintu-pintu neraka 
Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti 
itu seburuk-buruk tempat orang yang me- 
nyombongkan diri. 

Balasan bagi Orang-orang yang Bertakwa 

30. Dan kemudian dikatakan kepada 
orang yang bertakwa, "Apakah yang telah 
diturunkan oleh Tuhanmu? "Mereka menja¬ 
wab, "Kebaikan." Bagi orang yang berbuat 
baik di dunia ini mendapat (balasan) yang 
baik. Dan Sesungguhnya negeri akhirat pasti 
lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat 
bagi orang yang bertakwa, 

31. (yaitu) surga-surga 'Adn yang mereka 
masuki, mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, di dalam (surga) itu mereka menda¬ 
pat segala apa yang diinginkan. Demikian- 
lah Allah memberi balasan kepada orang 
yang bertakwa, 

32. (yaitu) orang yang ketika diwafatkan 
oleh para malaikat dalam keadaan baik, 451} 
mereka (para malaikat) mengatakan (kepada 
mereka), " Salamun'alaikum , masuklah ke 
dalam surga karena apa yang telah kamu 
kerjakan" 

Orang yang Binasa Karena Perbuatannya 
Sendiri 

33. Tidak ada yang ditunggu mereka 
(orang kafir) selain datangnya para malaikat 
kepada mereka 452 - 1 atau datangnya perintah 
Tuhanmu. 453 ^ Demikianlah yang telah diper- 
buat oleh orang-orang (kafir) sebelum me¬ 
reka. Allah tidak menzalimi mereka, justru 
merekalah yang (selalu) menzalimi diri 
mereka sendiri. 

34. Maka mereka ditimpa azab (akibat) per- 
buatan mereka dan diiiputi oleh azab yang 
dulu selalu mereka perolok-olokkan. 


450) Para malaikat,nabi-nabi dan orang mukmin. 

451} Wafat dalam keadaan suci dari kekafiran dan 
kemaksiatan, atau dapat juga berarti mereka mati 
dalam keadaan senang karena ada berita gembira 
dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. 

452) Yakni kedatangan malaikat untuk mencabut 
nyawa mereka. 

453) Yakni kedatangan azab dari Allah untuk 
memusnahkan mereka. 



baia min su'(in) 

ya dari 

kejahatan 

wr~ i‘i 

vL*' 

jahannama abwaba 



oi' JjA>j ftjj 

aina wa yaqulu yukhzThim qiyamati 

dimana dan Dia (Allah) meng- Kiamat p a d ? 

berfirman hinakan mereka hari 


cpkutu-cpkutu-Ku uimand uun meny- 

sekutu sekutu Ku _ berfirma n_hinakan merek; 

mnal «£> Llhil laiina qSlal mm kunUm, 

sesung- ilmu diberi orang-orang berkata pada 


' - — - i ^ 

khizyal innal Hma Litul laz'ma qalal finim 

kehinaan sesung- ilmu diberi orang-orang berkata pada 

guhnya_ yang mereka 

5d8i '63 % 

mala’ikatu tatawaffahumul Allazina 'alal-kafirln(a) 

dicabut nyawa orang-orang {27} 

mereka_yang 


kuqtum 

kalian 


£ 

mala’ikatu 

(oleh) 

malaikat 


312 


if 

A 


na’malu 

kami 

mengerjakan 


ma kunna 
kami tidak 


jahanam 


pintu- 

pintu 


Fadknum ta'malOn(a) 

ma ka {28} kerj akan 

masukilah 


fa alqawus agfusihim zfliJrrt 

lalu mereka diri mereka dalam keadaan 
menyerahkan sendiri menzalimi 




kuqtum bi ma ‘afTmum innaliaha 
kalian dengan Maha sungguh 

apa yang Mengetahui Allah 


©0 
Wa ^ Tla r 

dan {29} 

dikatakan 


mutakalobirin(a) 
orang-orang 
yang sombong 




maswal fa la bi’sa 

tempat maka 

sangat buruk 


fTha khSUdlna 

didalam- kalian fftm 

nya 


% dil .i W $ Wj ip & G& M 

fr ahsanu HI lazina khaira(n) qalu rabbukum anzala maza (it)taqau III Lai: Thai 


fi ahsanu 

pada berbuat 

kebaikan 


I lazina khaira(n) qalu 

bagi orang- kebaikan mereka 

orang yang (rahmat) berkata 


rabbukum aqzala maza 

Tuhan telah apa 

kalian menurunkan yang 


(it)taqau III Lailhal I 
bertakwa kepada orang- 

orang yang' 


% as && sa 

mi itti/iln f in) aLThlrdti u/s Io rl^i 


£2, 


CjJI .11 


muttaqin(a) d&rul wa la ni’ma khair(un) akhirati 

orang-orang perkam- dan sebaik- lebih akhirat 

yang bertakwa pungan baik baik 




wa la darul hasanah(tun) dun-ya hflillnd' 

dan sungguh kebaikan dunia ini 

kampung 

T>» H T‘» 




fTha lahum 

didalam- bagi 

nya mereka 


anharu min tahtihal tajrT 

sungai-sungai dari mengalir 

bawahnya 


ism zk 3 

yadkhulunaha ‘adniy Jannatu 


mereka masuk 
ke dalamnya 


{30} 


>> Hr O' ^>i 1 ” "it t' 

imi iJ Allaying mti+taninh) vabNEantil Lrra-yaliUa wama'An/a} Hi 


tatawaffahumul Allazina 

mereka orang-orang {31} 

diwafatkan yang 

M 


muttaqin(a) 
orang-orang 
yang bertakwa 


yajzillaTiul 
Allah memberi 
balasan 


kazaiika 

demikian 


yasya'un(a) 

mereka apa 

menghendaki yang 

a 


C* SL^I !^i *x 

hi m3 iannata hiHtkhiilnE 'alaikumud salamun vannirinn tawihlna 


bi ma jannata 
disebabkan surga 
apa yang 

-- "WL 

£ <, ^ 


(ud)khului 

masuklah 

kalian 


*alaikumud 

atas 

kalian 


salamun 

sejahtera 


yaquluna 

mereka 

mengatakan 


tayyiblna 
dalam keadaan 
baik 

* i 


* ? ’TTTi ""/-TS •'[ Xn T" ^ 

ra’tiyahumul an \\\~ yaqzuruna Hal ta'malun(a) 


mala’ikatu 

malaikat 


a’tiyahumul aq j||a 
akan datang bahwa rnelain- 

kepada mereka 


yaqzuruna ■ ia , „„ 
mereka tidaklah 
menunggu 


ta'malun(a) 

kerjakan 


ty U&d Si tiCJ d\ -$ 


wa ma ming qablihim 

dan sebelum 

tidak mereka 


la±ina 

orang-orang 
yang 


fa’alal 

berbuat 


kazaiika 

demikian 


rabbi k(a) 
Tuhan 
kamu 


amru ya’tiya 

perintah akan 

datang 



Fa asabahum ya?iimun(a) tapfusahum kanu wa iaking ^alamahumullahu 

maka menimpa {33} menzalimi diri mereka mereka akan Allah menzalimi 

mereka 


1 aqfusi 
diri mereka 
sendiri 


wa Iaking 
akan 
tetapi 


?aiamahumu!lah(J 
Allah menzalimi 
mereka 


- V3 - 

ii ^ <+ 4 ^ oUj U 


yastahzi^'un(a) 
{34} memperolok-olok 


bihT kanu ma ' bihim 
dengan- mereka apa kepada 

nya yang mereka 


ma sayyrfflu 

apa kejahatan- 

yang kejahatan^ 

















































^ W w vr.vp . if w 

(iUii %<S*Ot ^y*-ij bjUi^J ,y>- $IS U L>1 


kaialika 

demikianlah 


min syaf(in) 
sesuatu pun 

7 \ 


min ciunihT 
dari selain 
Dia 


wa la tiarramna 
dan tidak pula kami 
mengharamkan 


wa la aba’una 
dan tidak 
bapak-bapak kami 

HU 


nal^nu 

kami 


nrHf| syai'l f> 
sesuatu pun 


tP* vi jijny 32 


mubTnuj-j balagul illai ‘alar rusuli fa ha! 

yang nyata penyampaian melain- atas para rasul maka 


^ J»»i > A *? A, i/ »// * ^ / J 

^ • 7 *_yij Aii jj- ^ -ijiJj { 


3T 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 


la£Tna fa’aial 

orang-orang berbuat 

yang 

” ^ 

re 


(u')budullSha 
sembahlah 
Allah 


an! 1 

bahwa 


rawlan 

rasul 


urn mati r 
umat 


fT kulli 
pada tiap- 
tiap 


ba‘a 6 nS Wa laqad . , 

Kami telah dan {35} 

menqutus sungguh 

— — - r<) 


- II - -—II ------ H 

» 4 » > t " >i| // »<. > > * < *-'*>. I l >. ^ * 1 

man * wa minhitm hartallahu man * fa minhiim tamil fal waitanihnf 


man 1 wa minhum 

orang dan di antara 

yang mereka 


hadallahu 
Allah beri 
petunjuk 


man 

orang 

yang 


fa minhum 
maka di antara 
mereka 


tagut(a) 

Tagut 


cS \£&\l cfyi\4 '-sain &> 


keafe faq?urQ ' fil ar^i 

bagaimana lalu di bumi 

perhatikanlah 


fa sTrQ 
maka 

berjalanlah 


dalalah(tu) 

kesesatan 


‘alaihid haqqat 

atasnya pasti 


*> ) > yx » * + 

' ‘ala hudahum tahnQ 


tahri$ 


agar mereka mendapat kamu meng- 
petunjuk_harapkan 


'a 

in 

jika 


/*s 

r\ 


<r*is2Ii tsc 


{36} 



mukazzibTn(a) 
orang-orang yang 
pendusta 


‘aqtbatul 

akibat 







wa m3 lahum 
dan tidak 
bagi mereka 


yudillu may 

Dia orang 

sesatkan_yang 


13 yahdT fa Lallan □ 

tidak memberi maka sungguh 

petunjuk Allah 




bal§ 

bahkan 


yamut(u) 

mati 


may la yab'aSullahu aimanihim jahda bilLanf Wa aqsamQ 

orang Allah tidak sumpah sungguh- dengan dan mereka (musy- 

yang _ membangkitkan _ me reka _ sungguh nama Allah riki n) bersumpah 


@ ll =1 i %j 

rooi la yalamOn(a) n&sl akSaran wa ISkinna ftaqqsw 'alaihi wa’dan 


rqoi la yalamOn(a) 

looj tidak mengetahui 


akSaran 

kebanyakan 


wa ISkinna baqqaw 'alaihi wa't 
akan tetapi benar atasnya janji 


9, w 

- A fti jmm*? _ 




ahnahum kafarQ 

bahwa sesung- ^ 3 ^,. 

guhnya mereka 



wa ii ya'lamal frhi yaklitalifuna 

dan agar di mereka 

mengetahui dalamnya berselisih 


la£T lahumul Li yubayytita 
yang kepada mereka karena Dia 
(manusia)jelaskan 


” 1 --- 

Jy>i ol Isi UJ> M. tpl cfyk£s=9 \yV 

naqQla an aradnShu j^§ li syai’in qauluna Innam3 ,«q, kazibtn(a) kfinO 

Kami untuk Kami meng- apabila terhadap firman sunaauh w-^J orana-oranq mereka 

katakan hendakinya J sesuatu 


qauluna fnnama 

firman sungguh 

Kami hanyalah 


kazibin(a) kftnO 

orang-orang mereka 

yang berdusta 




?ulimu mim ba‘di ma fiuahi^ hSjarQ Wat laSTna 

mereka seteiah karena behijrah dan orang- 

dizalimf Allah orang yang 


{40} 




fayakun(u) 
maka 
jadiiah ia 


kuq EahO 

jadiiah ke- 

padanya 


kanQ lau 

mereka jika 






“W 


akbar(u) 

lebih 

besar 


wa la ajrui 
dan sungguh 
pahala 


hasanah(tan) 
kebaikan 
(rezeki yang baik) 


C3iij 

fid dun-yg^ n nlibitwsvia'annahurri 


pasti Kami tempat- 
kan mereka 


w <pA===j^ Lla^ cy^ll B 

\t/S pabKIhlm Alt'a'i’Tnn 1 mI 










yatawakkalunfa) 
mereka 
bertawakal 


wa 'a!3 rabbihim 
dan kepada 
Tuhan mereka 



AliaiTna 
orang-orang {41} 1 

ya ng 

4 * *t » 777a 7 f 


-- -- t«rutu$tl 



35, Dan orang musyrikberkata/Jika Allah 
menghendaki, niscaya kami tidak akan 
menyembah sesuatu apa pun selain Dia, 
baikkami maupun bapak-bapak kami, dan 
tidak (pula) kami mengharamkan sesuatu 
pun tanpa (izin)-Nya." Demikianlah yang 
diperbuat oleh orang sebelum mereka. 
Bukankah kewajiban para rasul hanya 
menyampaikan (amanat Allah) dengan 
jelas. 

Tiap-tiap Umat Mempunyai Rasul yang 
Diutus untuk Menerangkan Kebenaran 

36, Dan sungguh, Kami telah mengutus 
seorang rasul untuk setiap umat (untuk 
menyerukan), "Sembahlah Allah, dan 
jauhilah Tdgt/f, "kemudian di antara mere¬ 
ka ada yang diberi petunjuk oleh Allah 
dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. 
Maka berjalanlah kamu di bumi, dan per¬ 
hatikanlah bagaimana kesudahan orang 
yang mendustakan (rasul-rasul). 

37, Jika engkau (Muhammad) sangat 
mengharapkan agar mereka mendapat 
petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak 
akan memberi petunjuk kepada orang 
yang disesatkan-Nya, dan mereka tidak 
mempunyai penolong. 

36. Dan mereka bersumpah dengan (na¬ 
ma) Allah dengan sumpah yang sungguh- 
sungguh, "Allah tidak akan membang¬ 
kitkan orang yang mati." Tidak demikian 
(pasti Allah akan membangkitkannya), 
sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, 
tetapi kebanyakan manusia tidak menge¬ 
tahui, 

39. agar Dia menjelaskan kepada mereka 
apa yang mereka perselisihkan itu, dan 
agar orang kafir itu mengetahui bahwa 
mereka adalah orang yang berdusta. 

40. Sesungguhnya firman Kami terhadap 
sesuatu apabila Kami menghendakinya, 
Kami hanya mengatakan kepadanya, "Ja¬ 
diiah" Maka jadiiah sesuatu itu. 

41. Dan orang yang berhijrah karena 
Allah seteiah mereka dizalimi, pasti Kami 
akan memberikan tempat yang baik ke¬ 
pada mereka di dunia. Dan pahala di 
akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka 
mengetahui, 

42. (yaitu) orang yang sabar dan hanya 
kepada Tuhan mereka bertawakal. 


















































43. Dan Kami tidak mengutus sebelum 
engkau (Muhammad), melainkan orang laki- 
laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; 
maka bertanyalah kepada orang yang mem- 
punyai pengetahuan 454 ) jika kamu tidak 
mengetahui, 

44. (mereka Kami utus) dengan membawa 
keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab- 
kitab. Dan Kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur'an) 
kepadamu, agar engkau menerangkan ke¬ 
pada manusia apa yang telah diturunkan ke¬ 
pada mereka 455) dan agar mereka memikir- 
kan, 

45. maka apakah orang yang membuat 
tipu daya yang jahat itu, merasa aman (dari 
bencana) dibenamkannya bumi oleh Allah 
bersama mereka, atau (terhadap) datangnya 
siksa kepada mereka dari arah yang tidak 
mereka sadari, 

46. atau Allah mengazab mereka pada 
waktu mereka dalam perjalanan; sehingga 
mereka tidak berdaya menolak (azab itu), 

47* atau Allah mengazab mereka dengan 
berangsur-angsur (sampai binasa) 4561 Maka 
sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

48. Danapakah mereka tidakmemperhatikan 
suatu benda yang diciptakan Allah, bayang- 
bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke 
kiri, dalam keadaan sujud kepada Allah, dan 
mereka (bersikap) rendah hati. 

49. Dan segala apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi hanya bersujud ke¬ 
pada Allah yaitu semua makhluk bergerak 
(bernyawa) dan (juga) para malaikat, dan 
mereka (malaikat) tidak menyombongkan 
diri. 

50. Mereka takut kepada Tuhan yang 
(berkuasa) di atas mereka dan melaksanakan 
apa yang diperintahkan (kepada mereka). 

Manusia yang Dalam Keadaan Terjepit Ingat 
Kembali kepada Allah 

51. Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu 
menyembah dua tuhan; hanyalah Dia Tuhan 
Yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku 
saja kamu takut" 

52. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang 
ada di langit dan di bumi, dan kepada- 
Nyalah (ibadah dan) ketaatan selama-lama- 
nya. Mengapa kamu takut kepada selain 
Allah? 

53. Dan segala nikmat yang ada padamu 
(datangnya) dari Allah, kemudian apabila 
kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada- 
Nyalah kamu meminta pertolongan. 

54. Kemudian apabila Dia telah menghi- 
langkan bencana dari kamu, malah sebagian 
kamu mempersekutukan Tuhan dengan 
(yang lain). 


54) Yakni orang yang mempunyai pengetahuan 
:ntang nabi dan kitab-kitab. 

55) Yakni perintah, larangan, aturan, dan Iain-Lain 
ang terdapat dalam Al-Qu'ran. 

56) Menurut sebagian mufasir Takhawwuf berarti 
alam keadaan takut. 




ahhiz ft* <•!■ 

(kepada) maka 

ahli tanyakanlah 

raw 


ilaihim 

kepada 

mereka 


rnibl 

Kami 

beriwahyu 


rijaian 

orang 

laki-laki 


ilia 

kecuali 


ming qablika 
sebelummu 


Kami 

mengu tus tkSfj 


m W* fi 

■ _ jrr_ Dil ko.n.in£fi Is ta'IarwiWsd kuntum inn \ , 


■Lalkaz wa mzaJna waz-zubur(i) 
dan Kami dan 

kamu turunkan kitab-kitab 


___ . 3 anzalnd waz-zuburu) Bil bayyinati . 

kepada dan Kami dan dengan keterangan- 143} 

. keterangan 


la ta'lamun(a) 
tidak 

mengetahui 


kuntum 

kalian 


j .99 

Jika pengetahuan 


& & c oM p 

. .t : 1 : M l 1 1 in'niiahiim iioihim nuzzila ms lin nasi ii tubawins 


all 


vatafakknruhial ’wa la'aliahum ilaihim nuzzila ma in nasi iitubayyina 

berfikir dan agar kepada telah apa kepada agar kamu 

mereka_ _ mereka diturunkan yang m anusia_ terangkan 

2$ ^ l 

arda bihimul yakhsifaiiShu ay sayyi’ati makarus lazina A 

bumi dengan Allah akan bahwa kejahatan membuat orang-orang ma 

mereka membenamkan _ tipu daya _y ang me 


£tkra 

perlngtari 

(ALQur'anl 




mereka membenamkan __t 

$ 9 ^y ^c 

luzahum Au fjl _. la yasy'urun(a) min haiSu 

—- tidak mereka dan arah 

yang 


ysi ® 

Afaaminal r 
maka apakah 144} 
merasa aman 


jS’khuzahum 
Dia meng- 
azab mereka 




‘azSbu 

azab 


. y 

ya’tiyahumul ati 

dfatang kepada atau 

mereka 


azab mereka _ sadari yang_mereka 

*■ 

oy j\ 9 {*■*)*• 

fainna 'ala takhawwuf(in) ya’khuzahum Au !AAX bimu'jizTn(a) fa ma hum ^n t&qaJluhiWm 

maka atas keaaaan Dia mengazab atau o melepaskan makatidaklah daiam perjalanan 

sungguh takut mereka 


’fa ma hum 
maka tidaklah 
mereka 


fl tagctDllutJJhHTi 
dalam perjalanan 
mereka 


rmnftua’iv khalaaailshu m5 iia varau Awalam rahim(un) la ra’ufur rabisakui 


rmr] sva’iy 
dari sesuatu 


khalaqatlshu 
Allah ciptakan 


m5 iia yarau A wa lam 
apa kepada mereka apakah 

yanq perhatikan tidak 

- 


{47} 


rahim(un) 

Maha 

Penyayang 


rabbakuin 
benar-benar Tuhan 

MahaPengasih _ kalian 

s* \ 


Oil. 

wasy syama’ili ‘anil yamlni 

dan kiri dari kanan 


dakhirun(a) wa hum liliahi 
orang-orang yang dan kepada 
berendah diri mereka Allah 

HRNI 

0bi '45* 


sujjada! 

bersujud 


zilaluhu 
bayangannya 


ynn-g 

■;ijndnr*g 


miq dabbatiw 
dari makhluk 
melata 


fil ardi 
di bumi 


4Jb S 

yasjudu 
bersujud 


wa ma 
dan apa 
yang 


fis samSwati 
di langit 


m3 

apa 

yang 


Wa iiiiahi 
dan kepada [48} 
Allah 

war 


.. . ^ . ..-i • . i_ii , -iwo kiim a il rtl 


{49} 


min fauqihim rabbahum Yakhafuna 

dari atas Tuhan mereka 

mereka mereka takut 

i W9 > 7" 

ciii 1 \Jb&3 % 


la yastakbirun(a) 
tidak menyombongkai 
diri 


wa hum 
dan 

mereka 


dan malaikat 


■t 


ilahainiS 

dua 

tuhan 


la tattakhizu 
janganlah kalian 
menjadikan 


Wa qalallahu 
dan Allah 
berfirman 


yu'marun(a) 
130/ mereka 

diperintahkan 

MT If 


/■ 


wa yaf alOnn 
dan mereka 
m tm q erj^kan 


ma 

apa 

yang 


3 pij c % © && Wm 


fis sam§w§ti 
di langit 


m3 Wa lahQ 
apa dan {51} 
yang bagiNya 


farhabun(i) 
hendaknya 
kalian takut 


fa iyySya wShiduq ilahuw huwa innamS OS)nain(i) 

maka Yang Tuhan Dia sungguh dua 

kepada-Ku MahaEsa hanyalah 


oi Pi 3 'op M'jp ci?' % Ofjhj 

Mi*. 1 kit/, im m ^ fii nsirpllshi wasiba(n) riinn wa la hud wal 


bikum 

pada 

kalian 


Wa ma 
dan apa {52} 
y an 9 


tattaqun(a) 

kalian 

bertakwa 


a fa gairaliahi 
apakah selain 
Allah 


wa$iba(n) dmu wa lahud 
selama- agama dan 
lamanya untuk-Nya 

n 


*40 ^rva)' bj. 

Summa taj'arun(a) fa ilaihi du rrLi tnassakumud iSumma fa rninallahi 

emudian {53} kalian minta maka keseng- menimpa apabila kemu- maka dari Allah niKmai 

tolonq kepada-Nya saraan kalian dian_ 

9 rryi ’Pi &=? P*- -P 

_ vusvrikun(s) bi rabbihim minqkum fariqum i zb i ‘angkum durra 



yusyrikun(s) bi rabbihim mingkum fariqum iza 
menyekutukan dengan Tuhan diantara segolongan tiba- 

mereka kalian tiba 














































































16. AN-NAHL 
(tebah) 


273 


> 


if i* fis w aas a 


tallShi razaqnahum mim ma na?Tbam 
Demi Kami telah rezekikan dari apa bagian 
Allah pada mereka yang 


la ya'lamuna li ma 

mereka tidak untuk 

mengetahui apa yang 


yasytahun(a) 
mereka 
sukai 


yy’t, l / J^\ <■' 


wa lahum subhanahu 
dan bagi Mahasuci Dia 
mereka 


banati 

anak-anak 

perempuan 


1 

A 

lillahi! 

bagi 

Allah 


Wa yaj'aluna 
dan mereka 
menjadikan 


{56} 


taftarunfa) 

iidii-aaa^ari 


j&j \}yu+A 

urn hmirn mi IC'ld/nrl^flUU Uf^iKliKlM "7 ^ 11 0 hli I IIICQ flh?lHl ihl JlTl Kl IC\^C\/lr3 W?3 rr-ll 


ka?Tm(un) wa huwa muswaddaw 
sangat dan menghitam 
marah dia 


aih 

mukanya 


zalla bil unsa 
menjadi dengan anak 
perempuan 


ahaduhum busysyira Wa i±a /C 71 
salah seorang dikabar- dan 1 

dari mereka kan_apabila 


»> \f 

‘ala hunin 
atas 

kehinaan 


^ <£)Jri 


) yumsikuhu 
apakah ia a kan 
memeliharanya 


bih 0 ) busysyira ma 
dengan- dikabar- apa 
nya kan yang 


^ ^ Kt 

la yu’minuna 
tidak beriman 


Cfj^ 

Lil lazTna 
bagi orang¬ 
es rang yang 


n 2/ ■ir^- t. 

yahkumun(a) ma 
lay} mereka apa 


mig su 1 
dari 

keburukan 

L r . 


minal qaumi 
dari kaum 


Yatawara 

ia menyem- {58} 
bunyikan diri 


52, s*4 


tetapkan yang buruknya 


sa’a a ia 
alangkah jngatlah 
1 jkn 


fit-turab(i) 
dalam tanah 


yadussuhu am 

ia mengubur- atau- 
kannya kah 


jsa is as iub% | & 

1 I-t lira hi mu'll a‘13 maiali il \a/ct lillShil canVii ma&alllR hil alfhirati ^ lr 


haktm(u) ‘azTzul wa huwal 

Mahabijaksana Mahaperkasa dan Dia 


a‘la 

yang 

tinggi 


maSalul wa lillahil 

perum- dan bagi 

pamaan Allah 


sau'fl) masalus bil akhirati 
yang perum- kepada 

buruk pamaan akhirat 


-4j> *Uil 


wa lakiy mig dabbaliw 

akan dari makhluk 

tetapi melata 


‘alaiha taraka ma bi zulmihim 
atasnya Dia mening- tidak dengan ke- 
galkan zaliman mereka 


nasa yu’akhteullahun Wa lau . _ 

manusia Allah dan toUJ 

menghukum jikalau 

. > /> 




la yasta’khiruna 
mereka tidak dapat 
meminta penundaan 


ajaluhum 

waktu 

mereka 


ja a 
telah 
datang 


fa iza 
maka 
apabila 


musamma(n) 

yang 

ditentukan 


ila ajalim 
sampai 
waktu 


yakrahuna 
mereka benci 


m3 

apa 

yang 


i 

& 

lillahi 

bagi 

Allah 


yu’akhkhiruhum 
Dia menang- 
guhkan mereka 


oy^-^yj *c\~* 


Wa yaj’alQna 
dan mereka 
menjadikan 


{61} 


wa la yastaqdimun(a) 
dan mereka tidak dapat 
meminta percepatan 


sa'ataw 

sesaat 


6 




anrta la jarama 
bahwa tidak 

diragukan 


husna 

kebaikan 


lahumul 

bagi 

mereka 





kaiiiba 

kedustaan 


»>r ^ 

alsinatuhumul 
lidah mereka 


> ^ 
C-iLya AJ 

wa tasifu 
dan mengucap- 
kan 


Orf LjL -31 -US Sy*yLA ^t-b rvi 

Tning umamim arsalna laqad Tallahi mufraiun(a) wa annahum nara lahumul 

dari kepada Kami telah sungguh Demi * orang-orang yang dansesung- neraka bagi 

umat-umat 


arsalna 
Kami telah 
mengutus 


laqad Tallahi 
sungguh Demi 
Allah 


rc y\ mufraiun(a) wa annahum nara lahumun 

orang-orang yang dan sesung- neraka bagi 
segera dimasukkan guhnya mereka mereka 


^ Si j^K>1 ^ p 

. uni n-rtA laifillinrifkiimi it fn Ki ntm -5i < m5l i ahi im C\/Qit5nI I l^hlllTlI l!s 


syaitSnu lahumusy 

setan bagi 

mereka 


wa lahum yauma waliyyuhumul fa huwa a'mSlahum 
dan bagi hari itu pemimpin maka amal-amal 

mereka (kiamat) mereka_dia_mereka 


xi api ois crj-i ej S 

aqzalna Wa ma 


fa zayyana 
lalu 

menqhiasi 


lahumul 

bagi 

mereka 


li tubayyina ilia 
agar kamu kecuali 

menjelaskan 

- H 


kitaba 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


vj> 




aiarkai 

kepada Kami dan 

kamu menurunkan tidak 

a 






li qaumiy wa rahmatal 
bagi dan rahmat 

kaum 



55. Biarlah mereka mengingkari nikmat 
yang telah Kami berikan kepada mereka; 
bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu 
akan mengetahui (akibatnya). 

56. Dan mereka menyediakan sebagian 
dari rezeki yang telah Kami berikan kepada 
mereka, untuk berhala-berhala yang mereka 
tidak mengetahui (kekuasaannya). Demi 
Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa 
yang telah kamu ada-adakan. 

SI. Dan mereka menetapkan anak perem¬ 
puan bagi Allah. 457J Mahasuci Dia, sedang 
untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai 

[anak lakMaki). 

58. Padahal apabila seseorang dari mereka 
diberi kabar dengan (kelahiran) anak perem¬ 
puan, wajahnya menjadi hitam (merah pa- 
dam), dan dia sangat marah. 

59. Dia bersembunyi dari orang banyak, 
disebabkan kabar buruk yang disampaikan 
kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya 
dengan (menanggung) kehinaan, atau akan 
membenamkannya ke dalam tanah {hi- 
dup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya 
(putusan) yang mereka tetapkan itu. 

60. Bagi orang-orang yang tidak beriman 
pada (kehidupan) akhirat, (mempunyai) 
sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat 
Yang Mahatinggi. Dan Dia Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

Tidak Wajarnya Sikap Orang-orang Musyrik 
Menishahkan Sesuatu kepada Allah 

61. Dan kalau Allah menghukum manusia 
karena kezalimannya, niscaya tidak akan 
ada yang ditinggalkan-Nya (di bumi) dari 
makhlukyang melata sekali pun, tetapi Allah 
menangguhkan mereka sampai waktu yang 
sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, 
mereka tidak dapat meminta penundaan 
atau percepatan sesaat pun. 

62. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa 
yang mereka sendiri membencinya, dan 
lidah mereka mengucapkan kebohongan, 
bahwa sesungguhnya (segala) yang baik- 
baik untuk mereka. Tidaklah diragukan 
bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesung¬ 
guhnya mereka segera akan dimasukkan (ke 
dalamnya). 

63. Demi Allah, sungguh Kami telah meng¬ 
utus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebe- 
lum engkau (Muhammad), tetapi setan men¬ 
jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan 
mereka (yang buruk), sehingga dia (setan) 
menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan 
mereka akan mendapat azab yang sangat 
pedih. 

64. Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al- 
Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melain- 
kan agar engkau dapat menjelaskan kepada 
mereka apa yang mereka perselisihkan itu, 
serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman. 

457} Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai 
anak perempuan; yaitu para malaikat, karena mereka 
sangat bend kepada anak perempuan sebagaimana 
tersebut dalam ayat berikutnya. 












































































4 


274 


16.AN~NJU4L 

(Lebah) 


Segi-segi Pelajaron yang Dapat Dtambil 
dari Kehidupan Alam Ssmesta 

65. Dan Allah menurunkan air (hujan) dari 
langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya 
bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang-orang yang mendengarkan 
(pelajaran). 

66. Dan sungguh, pada hewan ternak 
itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 
kamu Kami memberimu minum dari 
apa yang ada dalam perutnya (berupa) 
susu murni antara kotoran dan darah, 
yang mudah ditelan bagi orang yang 
meminumnya. 

67. Dan dari buah kurma dan anggur, 
kamu membuat minuman yang mema- 
bukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar ter¬ 
dapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang 
yang mengerti. 

68. DanTuhanmu mengilhamkan kepada 
lebah, "Buatlah sarang di gunung-gu- 
nung, di pohon-pohon kayu, dan di tem- 
pat-tempatyang dibikin manusia, 

69. kemudian makanlah dari segala (ma- 
cam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan 
Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagi- 
mu)."Dari perut lebah itu keluar minuman 
(madu) yang bermacam-macam warna- 
nya, di dalamnya terdapat obat yang 
menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang yang berpikir. 

70. Dan Allah telah menciptakan kamu, 
kemudian mewafatkanmu, di antara 
kamu ada yang dikembalikan kepada usia 
yang tua renta (pikun), sehingga dia tidak 
mengetahui iagi sesuatu yang pernah 
diketahuinya. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Mahakuasa. 

71. Dan Allah melebihkan sebagian kamu 
atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, 
tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya 
itu) tidak mau memberikan rezekinya 
kepada para hamba sahaya yang mereka 
miliki, sehingga mereka sama-sama 
(merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka 
mengingkari nikmat Allah? 

72. Dan Allah menjadikan bagimu pa- 
sangan (suami atau istri) dari jenis kamu 
sendiri, dan menjadikan anak dan cucu 
bagimu dari pasanganmu, serta membe¬ 
rimu rezeki dari yang baik. Mengapa 
mereka beriman kepada yang batil dan 
mengingkari nikmat Allah? 


Surah Ke-16 


JuzKe-14 


n .UiH 


rvi 


u u,. 




TT 




tIVi 




fr inna ba'da mautiha arda 

pada yang sungguh setelah bumi 

demikian matinya 


bihil fa ahya 
dengan- maka Dia 
nya hidupkan 


ma aq 


minas sama i 
dari tangit 


u 

an^a Wallahu 
menurunkan d*n 


LC oij f||? ij'y 

mim ma nusqTkum la'ibrah(tan) fil an'ami lakum Wa inna rgei yasma'un(a) li qaumiy ta Syatu 

dari apa Kami memberi sungguh ter- di dalam binatang bagi dan yang bagi terdatJuf 

yang minum kalian da pa^ pelaja ran ternak _ kalian s ungguh _ mendengark an_kaum 

@ liilS C4&- £3 dd.bt 

llrif eB’inol kh^lic^n I'lhnncin ml I farciiA/ mim halni i B ^ 


lisy-syaribTn(a) sa’igal 

too) bagi orang-orang yang mudah 
yang meminum ditelan 


kh51i$aq labanan wa damil farsiw mim baini 
yang susu dan kotoran dari antara 

bersih darah 


daFam perut' 
perutnya 


- n - - -- 

S T < 1# 4* * >» s J 


wa rizqan sakaraw minhu tattakhizuna wal a'nabi nakhTli 

dan minuman yang dari kalian dan anggur kurma 

rezeki memabukkan padanya menjadikan 


M & J30 M k 






\Wa mliy Samiirfltrn 
rian cEsrl 
bualvbuahats 

w ^— 


ilan nafoli rabbuka 

kepada Tuhanmu 

lebah 


Wa auha r -_. 

dan telah to7) 

mengilhamkan 

w 


ya'qilun(a) Ifqaumiy la ayatal ffzalika^ Inna hasana(n) 
berpikir bagi sungguh pada yang sungguh yang baik 

kaum terdapat tanda demikian 




koW Summs 
rn&kam kemu- too) 
lab dian 




ya'risyOn(a) wa mim ma '"wa minasy syajari buyutaw minal jibali (it)takhi±7 ante 
mereka dan dari dan dari rumah- dari menjadi- henduk- 

dirikan apa yang pohon rumah gunung-gunung kan taift 




mim butuniha 
dari perulnyi 


yakhruju zulula(n) rabbiki subula 

keluar V an 9 telah Tuhanmu jalan-jalan 

dimudahkan 


fasiuki 

maka 

tempuhlah 


samarati Wg XulM 

buah-buahan daritHp- 
iJap. 




li qaumiy la ayatal IT ±alika inna lin-nas(i) 
bagi sungguh ter- pada yang sesung- bagi 

kaum dapat tanda _demikian_ guhnya manusia 




syifa'ul fflni alwanuhu mukhtalifun ^yarjt^nv 

obat didalamnya warna- bermacam- mliuiman 

(madu) nya macam 



$ j&U S 


^ b* , 

ariafil iia yuraddu may wa mingkum yatawaffakum summa khaiaqakum Wallahu /itaf 5 kNarun(a> 

paling kepada dikemba- orang dan di antara Dia mewafat- kemu- menciptakan dan to9j (y#ng) 

likan yang kalian kan kalian dian kalian Allah metnikfrkifl 


___ — _ 

O 1" 'l\*\ T** T 'S' A~'<t -'Sx >> ti 

qadlr(un) ‘alTmung innallaha syai'a(n) ba'da ‘ilmiq la ya’lama 

{70} MahaKuasa Maha sesungguh- sesuatu setelah ia tidak 

Mengetahui nya Allah ilmu _ mengetahui 


Wallahu 

dan 

Allah 


fi kai 'urmiri 

supaya umur 


CS cP® 3 


t>i ruddr-^ fuddilu lazlna fa rnal fir-nzq(i) 

dengan dilebihkan orang-orang maka dalam rezeki 

membeflkan yang tidak 




‘ala ba'dir) 
atas sebagian 
yang lain 


ba'dakum 

sebagian melebih- 

kalian kan 


*• ^ s' ^ 9 '\ 0 'y 0 \ /0> 9 .*a* 4 . 


a fa bi ni'maii 
makaapakah 
dengan nikmat 

up 


sawa'(un) fFbi 
sama didalam¬ 

nya 


fa hum 
maka 
mereka 


ma malakat aimanuhum 
hamba-hamba sahaya 
mereka 


|J ww in 4 , ~ 

W-bj' € 

min snfu^ikiim Mnknrm ia'ala Watlahu 


azwfljnw min aqfusikum 

pasangari dari diri kalian 

pasangan 

TM 


'Ink urn 
bagi 
kalian 


ja'ala 

menjadikan 


Wallahu 

dan 

Allah 



yajhadun(a) 

mereka Allah 

mengingkari_ - 


bt {JC j ^s=L>-bjl b* 

mmni uia ra7anatftim it/a hafaHatnw hnmnn * min aTwSiiknm llakum Wfl j0'3E3 


mirwt wa razaqakum 

ctarii dan Dia memberi 

kalian rezeki 


wa hafadataw 
dan 

cucu-cucu 


banina 

anak-anak 


min azwajikum 
dari istri-istri 
kalian 


1 lakum wait#* 

bagi dsn 

kalian men jadlKan 


0 

,y yakfurOn(a) 

mengingkari 


3 , > 1 ^ 

'hum u/fi hi ni‘m»till»hi un’minfinn a fa bit batiii UnfilWM 


'hum wa bi ni'matillahi 
mereka dan dengan 

rahmat Allah 


a fa bll bStifi 
maka apakah 
dengan yang batil 




























































M A 6 ^4^3 


ofj- 


amSal(a) 

sekutu-sekutu 


lillahil 

bagi 

Allah 


Fa la taqlribu 
maka janganlah 
kalian adakan 


{73} 


wa la yastati'un(a) 
dan mereka tidak 
berkuasa 


syafaw 

sedikit 


wal ardi 
dan bumi 


ST &£ J35 %. kl\ 


‘abdam masalan 

hamba perum- 

pamaan 


Daraballahu 

Allah 

membuat 


{74} 


la ta'lamun(a) 
tidak 
mengetahui 


wa arjturn 
dan kalian 


ya'lamu innallaha 

Maha sesungguh- 

Mengetahui nya Allah 




hasa ruin 
yang baik 


nzqan 

rezeki 


minna 

dari 

Kami 


razaqnghu 
Kami beri 
ia rezeki 


wa mar 
dan orang 
yang 


'ala syai’iw 
atas sesuatu 


la yaqtfJru 
ia tidak 
berkuasa 


mamlukal 

yang 

dimiliki 


iJ > t J 9 ' t ^ T * » ' <& > f > .*> ^ '• 


c 


>*5 


liliah(i) alhamdu 
bagi segala puji 

Allah 


yastawun(a) hal wajahra(n) sirraw minhu yuqfiqu fa huwa 

mereka sama apakah dan terang- sembunyi sebagian mengin- lalu dia 

terangan darinya fakkan 


*< > ^ >* i ^ ^ ^ ^ ,Vt > "i r^ 




»>>1 


rsjuUuni 
dua orang 
laki-laki 


maSalar 

perum- 

pamaan 


Wa daraballahu 
Allah membuat 


{75} 


laya'lamun{a) 
tidak mengetahui 

ww~ 


aksaruhum 

kebanyakan 

mereka 

f*f— ra 


bal 

tetapi 


— - r~ : ii t<i r* vs 

\s \ s. » *■. ll > , S'Vt > ■’t \> > > "[ 

JP jissa 

-• I I U;a hnu/Q 13 v/anHim ■ ahl^amn 


aid kaffun 

atas bergantung 


wa huwa 
dan dia 


‘ala syai’iw 
atas sesuatu 


la yaqdiru 
tidak berkuasa 


abkamu 

bisu 


ahaduhuma 
salah satu dari 
keduanya 


oU _>* S* A,Jy» 




^5 > *** 


wa rn,;jv huwa 

dan orang dia 

yang 


yastawl 

sama 


hal bikhairin la yati 

apakah dengan dia tidak 

kebaikan mendatangkan 


yuwajjihhu ainama 

menghadap- di mana 
kannya saja 

tv— 


maulah(u) 

tuannya 


>*< <“*% t ,„•£ »>„ * \* s t > >\c 

>4$ v2/ Jr*J 


gaibus Wa lillahi 

kegaiban dan bagi 

Allah 


{76} 


mustaalm(in) 
ig lu : 


‘aiS $iratim 
di atas jalan 


wa huwa 
dan dia 


bil ‘adli 
untuk berbuat 
adil 


ya muru 
menyuruh 


j4b*l k 23Li!l >jZ\ Cj t0\j oJ-LUl 


ba^arl 

penglihatan 

mata 


ka lamhil 
seperti 
sekejap 


•ltd 

melainkan 


sa’ati 

Kiamat 


amrus 

urusan 


wa ma 
dan 

tidaklah 

TC 


wal-ard(i) 

dan bumi 


samawati 

langit 


, ^ ^ w . . , ;i>jw . 

< v yv^ _ > Jc?*" 4J1I ^ ^ j ] 1 jA ^ 1 

innallaha aqrab(u) huwa au 

;esungguhnya lebih dia atau 

Allah dek at _ _ 

m mim hiitfmi 1 ^khratakum 


qadTr(un) 

Mahakuasa 


syai ing 
sesuatu 


ala kulli 
atas segala 


Waligriu 
dan 
Allah 

wa ja'ala 
dan Dia 
jadikan 


{77} 


V " 

s* 


syaiaw 

sesuatu 


ia ta'IamOna 
kalian tidak 
mengetahui 



ummahatikum 
ibu-ibu kalian 


mim bufuni 
dari perut- 
perut 


akhrajakum 

mengeluarkan 

kalian 


<<»i^ p£ c3 p 

tasykurun(a) la'allakum wa | afidata wal absSra sam'a lakumus 

bersyukur agar dan hati dan pendengaran bagi 

kalian penglihatan kalian 




sama'(i) 

langit 


fi jawwis 
di awan 


) ^ 


musakhkharatiq 

ditundukkan 


iw k\0 


ilat tain 

kepada burung 


yarau 

mereka 

memperhatikan 


A lam , 
tidakkah {78} 


A . 

^jkiJi 

yu'minun(a) liqaumiy la ay§til fi ialika inna illallah(u) 

{ 79 } yang beriman bagi sungguh terdapat padayang sesung- melainkan 

kaum tanda-tanda demikian guhnya Allah 


% Jyk oi ^ 



yumsikuhunna nrtd 

menahannya t»dak 

ad a 


A.&V 


^5* 


’ , -,r„r L 

73. dan mereka menyembah selain Allah, 
sesuatu yang sama sekali tidak dapat mem- 
berikan rezeki kepada mereka, dari langit 
dan bumi, dan tidak akan sanggup (berbuat 
apa pun). 

74. Maka janganlah kamu mengadakan 
sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak menge¬ 
tahui. 

75. Allah membuat perumpamaan seorang 
hamba sahaya di bawah kekuasaan orang 
lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, 
dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, 
lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu 
secara sembunyi-sembunyi dan secara te- 
rang-terangan. Samakah mereka itu? Segala 
puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. 458 ^ 


Asbabun Nuzut ayat 75 


Dari Form Abbas bahwa ayat mi sebagai 
perumpamaan perbedaan antara seorang Quraisy 
(yang kaya dan dapat berbuat sekehendaknya 
dengan hartanya) dibandingkan budaknya yang 
tidak dapat berbuat apa-apa, ayat mi sebagai 
bantahan terhadap menyamakan Allah Swt, dengan 
berhala. (HR Ibnu Janr) 

76. Dan Allah (juga) membuat perumpa¬ 
maan, dua orang laki-laki, yang seorang 
bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia 
menjadi beban penanggungnya, ke mana 
saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), 
dia sama sekali tidak dapat mendatangkan 
suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan 
orang yang menyuruh berbuat keadilan, 
dan dia berada dijalan yang lurus? 


Asbabun NuzuE ayat 75 


Dan Ibnu Abbas bahwa ayat ini sebagai 
perumpamaan perbedaan antara Utsman bm Affan 
dan budaknya y ang membenci Islam, enggan masuk 
Islam dan menghalang-halangi Utsman bersedekah 
dan beramai- ma'ruf. (HR Ibnu Janr) 

77. Dan milik Allah (segala) yang tersem- 
bunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian 
Kiamat itu, hanya seperti sekejap mata 
atau lebih cepat(lagi). Sesungguhnya Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 
ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatu pun, dan Dia memberimu 
pendengaran, penglihatan dan hati nurani, 
agar kamu bersyukur. 

79. Tidakkah mereka memperhatikan 
burung-burung yang dapat terbang di 
angkasa dengan mudah. Tidak ada yang 
menahannya selain Allah. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang- 
orang yang beriman. 

458) Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk 
membantah orang musyrik yang menyamakan Allah 
yang memberi rezeki dengan berhala-berhala yang 
tidak berdaya. 



























































16.AN-NAHL J®L 

276 1 x; ahl - jj r 

80. Dan Atlah menjadikan rumah-rumah 
bagimu sebagai tempat tinggai dan Dia 
menjadikan bagimu rumafvrumah (kemah- 
kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu 
merasa ringan (membawa)nya pads waktu 
kamu berpergian dan pada waktu kamu 
bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dan 
bulu domba, bulu unta, dan bufu tombing* 
alat-alat rumab tangga dan kesenangan 
sampai waktu (tertentu). 

81. Dan Allah menjadikan tempat bernaung 
bagimu dari apa yang telah Dia clptakan, Dia 
menjadikan bagimu tempat tempat tinggai 
di gunung-gunung, dan Dia menjadikan 
pakaian bagimu yang memeliharamu dari 
panas dan pakaian (baju besi) yang meme- 
lihara kamu dalam peperangan. Demikian 
Allah menyempurnakan nikmatNya ke- 
padamu agar kamu berserah diri [kepada- 
Nya). 

82. Maka jika mereka berpaling, maka ke- 
tahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu 
(Muhammad) hanyalah menyampaikan 
(amanat Allah) dengan terang 459 ^ 

83. Mereka mengetahui nikmat Allah, ke- 
mudian mereka mengingkarinya dan keba- 
nyakan mereka adalah orang yang ingkar 
kepada Allah. 

Tiap-tiap Rosul Menjadi Saksi otas Umatnyo di 
Hari Kiamat 

84. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
bangkitkan seorang saksi (rasul) dari setiap 
umat, kemudian tidak diizinkan kepada 
orang yang kafir (untuk membela diri) dan 
tidak (pula) dibolehkan memohon ampun- 
an. 

85. Dan apabila orang zalim telah menyak- 
sikan azab, maka mereka tidak mendapat 
keringanan dan tidak (pula) diberi penang- 
guhan. 

86. Dan apabila orang yang memperseku- 
tukan (Allah) melihat sekutu-sekutu mere¬ 
ka, 460 ^ mereka berkata, "Ya Tuhan kami, 
mereka inilah sekutu-sekutu kami yang 
dahulu kami sembah selain Engkau" Lalu 
sekutu mereka menyatakan kepada mereka, 
"Kamu benar-benar pendusta." 

87. Dan pada hari itu mereka menyatakan 
tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala 
yang mereka ada-adakan 461) 


459) Maksudnya Nabi Muhammad saw. tidak dapat 
memberi taufik dan hidayah kepada seseorang 
sehingga dia beriman. 

460) Yang dimaksud dengan sekutu ialah apa 
yang mereka sembah selain Allah atau setan yang 
menganjurkan mereka menyembah berhala. 

461) Kepercayaan, bahwa Allah mempunyai sekutu 
dan sekutu itu dapat memberi syafaat kepada mereka 
di samping Allah swt. 



wa jja'afa sokanow 

dan Dia tempat 

menjadikan linqgal 


mim buytitikum 
dart rornttlwumah 
kalian 


takum ja’afa 

bafjrf menjadi.. 

kalian kfln 

«■ 


jih uunina * Ta'fulfuiii ijaaim:! ! nc.1 'k I irnfir.huiniHn 


kfimatlkurn yauma 1 za f cvkum 

bermuklm dan pada pefjaEanan 

kalian waktu kalian 

—:..... 


yauma 

pada 

waktu 


taalskftlfunBhi 
kalian Jingan 
itib.Nnfajiw.myii 


faiiytttarf 

rurnsh- 

rumah 


arra 

bina 


ifeJi W 

ela I 1 

sar 


& 

tla bin(fn) 
sampai 
waktu 


wa mataan wCasy'Anhd wa atib&rlhd wa min 

kifsenangan peFkakas rum&h dan tambutnya cfan dari tail tu- d3nd,iri;faulu.biu[L4n f i 

tangga (kambfng) bulu nya (unta) tdombia) ' 

II - 


JVdJ? v*V 

tokum wa fa'ala jil te* khalaqa mlm m3 \ lakutn ja’ala Walldhu 

bag! dan Dia naungan Dia dari apa bag! menjadikan dan iROj. 

kalian jadlkan npfcskan yang faaEinn Allah ^ 

-— n -^ 

^4 && p jjij ^4\& 

' fnriTVr imut i nvi-rwnl .^aI. 


wa jaate 
dan 

menjadikan 

w 


mmol jibft!? 

dangunung' 

gunung 


Xp Z^=lJC ^SsLaS J-Xtli 

ni'mfktahG yutimmu kaialika ' ba’sakum taqTkum wasarabtla bait# I 

nikmat-Nya Dia menyempur- demikianlah peperangan melindungi dan pakaian pandii 

nakan 

~ww 

,/ 


MW 


peperangan 

kalian 


taqTkum 

melindungi 

kalian 


'slalka) fa innama tawallau Fain . 

atasmu maka sungguh mereka maka {81} 

(Muhammad) hanyalah berpaling jika 


^22 


tuslimunta) 
berserah diri 
(muslim) 


1 la'allakum 
agar kalian 


oioikum 
alas kaflan 


MW 

^ A 

i 1 " ' *. 

r A " 
ojb*i 


yujygklrQnsh^ 

mereka 

mengingkarinya 

summa 

kemudian 

ni'matallahi 
nikmat Allah 

Ya'rifuna 

mereka 

mengetahui 

{82} 


$ht 

t*r“ 

A /#/ 

\ «N 

\ 

''tOj 

ming kulli 
dari 

tiap-tiap 

nab‘a§u 

Kami membangkit- 
kan 

Wa yauma 
dan pada 
hari 

{83} 


mubln(u) ' 

yang periyamp4l>iin' 

nyata 




kafirun(a) 
orang-orang yang kafir 


wa akfeaikihijnwit 
dan kebanyflkan 
mereka 


>> 

' S 


yusta't^bum a 
dibolehkan 
minta maaf 



li! fa±ma 
bagi orang- 
orang yang 


•*■$ 


la yu’±anu 
tidak 
diizinkan 


w * 


\jL 


Summa syahldSn 

kemu- seorang 

dian saksi 


> 


* >< x .it /*\ 


wa \a hum ‘anhum 

dan mereka dari 

tidak mereka 


fa la yukhaffafu 
maka tidak 


‘a£aba 

azab 


?alamu! 

zalim 


la±ina 


ra-al Wa ita 


orang-orang menyak- dan 


[84} 




lr* 


syuraka’ahum 

sekutu-sekutu 

mereka 


A/ * / 

<<jJ\ 

b 


■ AO - 
V/ 


asyraku 

la±tna 

ra-al 

Wa i±a 

m 

yuq^rurital 

menyekutukan 

orang-orang 

yang 

melihat 

dan 

apabila 

diberi 

□efiaogoufhfln 




mlq dunlktal 
dari selain 
Engkau 

\yA\j 


i riji <sr> 51 b 


nad'u 

seru 


Zr* 

syuraka'unal 
sekutu-sekutu 
kami 


h6 ; u!6l 
mereka ini 


rabbana 

Ya Tuhan ntwelg- I 

kami bejkjE- 


v 


9 ^ 2 i'ji 

' ‘anhum wa d 2 lla nis salama" vauma’i±i tlxifldhl ] 


& 3pi' ^ !y® 

lakazibun(a) 'inndkum qaula ilaihimul r f 

sungguh orang-orang sesungguhnya perkataan kepada mak.i rrsp ■ 

_ pen dusta _ka[ian_ m er eka tanipgg L 

. TT3 ^ 1 ^ > > \ d 


yaftarun(a) 
{87} ada-adakan 


kanu ma 1 ‘anhum 

mereka apa dari mereka 

yang 


wa dslla n is salama yauma’ii:i 
dan tunduk pada hari 

hilang 



V.„, 

Mtmi ~..- V Ulfc*™ '■="=*'' iATAlIb Mill 

ifilr 


M»i=UJWAjl 


















































oi/iahTHan wa ii’na hlWa * S.\~ _r. ._:u:_ i_i_:u: _ cwahTrlan UftlFMttlfr 



waji’na bika 
dan Kami datangkan 
denganmu 

w 


min agfusihim 
dari diri mereka 


‘alaihim 
atas kamu 


syahTdan 
seorang saksi 


timmauri 

umat 


ifr* -^i-r a?* 

tibyanal kitaba ‘alaikal 

untuk menjelaskan Al-Kitab atas kamu 


*• 

a Si 

Innailaha 
sesungguh- 
n/a Allah 


kitaba 

Al-Kitab 

(Al-Qur f an) 


m 

{89} 


e^* i 

(juJL 


»> 


wa nazzalna ha uls 11 1 

dan Kami mereka itu (umat 

turunkan Rasulullah) 

n 


’‘it - 


* ' 


// 


lil-muslimln(a) 
bagi orang-orang 
yang berserah diri 


w 


wa busyra 
dan kabar 
gembira 


wa rahmataw 
dan rah mat 


ZL30 c5> eGij dC^.% 


‘anil fahsya’i 
dari perbuatan 
keji 


wa yanha 
dan 

melarang 


qurba 

hubungan 

kerabat 


zi! 

yang 

i’unya 


w.1 RS'I 
dan 

memberikan 


wal ihsani 
dan 

kebaikan 


^2 pL, 

ta«U/anm(ai ’ la'aiiaknm * va'bukum 'wal baavi wal munakarl 


tazakkarun(a) 

mengerti 


la'allakum 
agar kalian 


ya'izukum 
Dia mengajarkan 
kalian 


wal bagyi 
dari kedurhakaan 
(permusuhan) 


wal mungkari 
dan mungkar 


- "¥• , . . * 

33® I &&% 15) !>j5 S 


mmur.a 
sumpah-sumpah 


wa la tangqudul 
dan janganlah 
kalian lanugar 


‘ahattum 
kalian berjanji 


iza 

apabila 


bi ‘ahdillahi 
janji Allah 




' ‘doiifum ia'ni+i imniishs wa nart ha‘da taukldiha 


i*r 


W da 3 n fU {90} 

tepatilah 




ksM^rt) 

jaminan 


‘alaikum 
atas kalian 


ja’altumullaha 
kalian menjadikan 
Allah 


wa qad 
dan 

sungguh 


ba‘da taukidiha 
setelah peneguhannya 


^ i ’$’£>% 0 c X a Si 




naqadat 

(yang) 

mengurai 


kallatT 

seperti (wanita) 
yang _ 


BP 

dakhalam aimanakum 

tipu sumpah-sumpah 

daya kaian 


Wa la takunQ 
dan janganlah 
kalian menjadi 


{91} 


taf'alun(a) 
kalian kerjakan 


taitakhteuna 
kalian menjadikan 


X 


angkaSa(n) 

tenunan 


ma 

apa 

yanu 


> A. 

>-= 


1*1 


yablOkumu 

menguji 

kalian 


w 

ui 

innama 

sungguh 

hanyalah 




fQ -51 takhtalifun(a) fthi 

kalian didalam- 

perselisihkan nyjL 


tw, . . - 

min ummah(tin) arba hiya umrnatun takuna 

dari lebih dia suatu ada 

c^^noan_banyak umat 


ya’lamu innailaha 

mengetahui sesungguh- 

nva Allah 
1 

& ^ - Wi> 

quwwatin mim ba‘di gazlaha 

kuat setelah benang- 

nya 


«■ 

o' 


an 

bahwa 


' bainakum 
di antara 
kalian 


kuqtum 

kalian 


ma qiyarnati yaumal lakum wa la yubayyinanna bih(T) (allahu) i 

apa kiamat pada kepada sungguh dengan- Allah . 

yang hari kalian akan dijelaskan nya J 


M > .~H ., “W^. I»li 7 , « 

& 0JJ sl-lj M iiiyti 

mnw vi iHMhi wa ISkiu \htahtnitissk\u nnmptnw * Ifl ifl'^lnkum SV5’allahu 


may 

siapa 

yanq 


yu^illu 
Dia menyesatkan 


wa I5kiy 
akan tetapi 


wahidataw 
yang satu 


ummataw 

umat 


-p, 0^ 


«• 


n 

wa la tus’alunna 
dan sungguh kalian 
akan ditanya 


la ja'alakum 
niscaya Dia 
menjadikan kaHan 


; W H 






wa yahdi 
dan Dia memberi 
petunjuk 



88. Orang yang kafir dan menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, Kami tam- 
bahkan kepada mereka siksaan demi sik- 
saan disebabkan mereka selalu berbuat 
kerusakan. 

89. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
bangkitkan pada setiap umat seorang 
saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan 
Kami datangkan engkau (Muhammad) 
menjadi saksi atas mereka. Dan Kami tu¬ 
runkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk 
menjelaskan segala sesuatu, sebagai pe¬ 
tunjuk, serta rahmat dan kabar gembira 
bagi orang yang berserah diri (muslim). 

Pokok-pokokAkhlakyang Baik 

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (ka¬ 
mu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan 
Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran. 

91. Dan tepatilah janji dengan Allah apa¬ 
bila kamu berjanji, dan janganlah kamu 
melanggar sumpah setelah diikrarkan, 
sedang kamu telah menjadikan Allah 
sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). 
Sesungguhnya Allah mengetahui apa 
yang kamu perbuat. 

92. Dan janganlah kamu seperti seorang 
perempuan yang menguraikan benang- 
nya yang sudah dipintal dengan kuat, 
menjadi cerai-berai kembali. Kamu men¬ 
jadikan sumpah (perjanjian)mu seba¬ 
gai alat penipu di antaramu, disebabkan 
adanya satu golongan yang lebih banyak 
jumlahnya dari golongan yang lain. 11 
Allah hanya menguji kamu dengan hal 
itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dije- 
laskan-Nya kepadamu apa yang dahulu 
kamu perselisihkan itu. 

93. Dan jlka Allah menghendaki, niscaya 
Dia menjadikan kamu satu umat (saja), 
tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia 
kehendaki dan memberi petunjuk kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu 
pasti akan ditanya tentang apa yang telah 
kamu kerjakan. 


462). Kaum Muslimin yang jumlahnya masih sedikit 
itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan 
Nabi Muhammad saw. pada waktu mereka melihat 
orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman 
cukup, lain timbullah keinginan mereka untuk 
membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad 
saw. itu. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang 
oleh Allah swt. 































































4 


278 


16. AN-NAHL 
(Lebah) 


94. Dan janganlah kamu jadikan sumpah- 
sumpahmu sebagai alat penipu di 
antaramu, yang menyebabkan kaki(mu) 
tergelincir seteiah tegaknya (kokoh), 
dan kamu akan merasakan keburukan 
(di dunia) karena kamu menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, dan kamu akan 
mendapat azabyang besar. 

95. Dan janganlah kamu jual perjanjian 
(dengan) Allah dengan harga murah, 
karena sesungguhnya apa yang ada di 
sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui. 

96. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, 
dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal. Dan Kami pasti akan memberi 
balasan kepada orang yang sabar dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan. 

97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, 
baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka pasti akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang 
baik* ej i dan akan Kami beri balasan de¬ 
ngan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan. 

98. Maka apabila engkau (Muhammad) 
hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah 
perlindungan kepada Allah dari setan 
yang terkutuk. 

99. Sungguh, setan itu tidak akan 
berpengaruh terhadap orang yang 
beriman dan bertawakal kepada Tuhan. 

100. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang 
yang menjadikannya pemimpin dan ter¬ 
hadap orang yang mempersekutukannya 
dengan Allah. 

Allah Lebih Mengetahui Apa yang Berman- 
faat dan yang Sesuai dengan Suatu masa 

101. Dan apabila Kami mengganti suatu 
ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih 
mengetahui apa yang diturunkan-Nya, 
mereka berkata, "Sesungguhnya engkau 
(Muhammad) hanyalah mengada-ada sa 
ja."Sebenarnya kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 

102. Katakanlah, "Ruhul Kudus (Jibril) 
menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu 
dengan kebenaran, untuk meneguhkan 
(hati) orang yang telah beriman, dan 
menjadi petunjuk serta kabar gembira 
bagi orang yang berserah diri (kepada 
Allah)." 



463) Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan 
perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama 
dan bahwa amal kebaikan harus disertai iman. 





pj 



'an sabTlillah(i) 
dari jalan Allah 



4 ^ 'iTij 


bi ma 
dengan 
apa yang 


su’a 

kejelekan 


■ uuta. 

nan kalian 


ipL O 4 5bT@ iyi 


qalTla(n) samanang 
yang harga 

sedikit 


bi ‘ahdillahi 
perjanjian (dengan) 
Allah 

*• * 


ta'lamun(a) 

mengetahui 





V ^ ^ ^ ^ |. -, . 


sabaru iazTna wa ! a najziyannal 

sabar orang-orang dan sungguh Kami akan 
y- an ;j memberi balasan 


baq(in) 

kekal 


‘iridallahi 
di sisi 
Allah 


dan ap? 
yang 


QU. (Li- £ © c 


satihom 

kebajikan 


‘amila 

menger¬ 

jakan 


Man 
barang 
siapa yang 

If 


{96} 


ya'malun(a) 

kerjakan 





wa la najziyannahum 
dan sungguh Kami akan 
membalas mereka 


tayyibahttan) 
yang baik 
(bahagia) 


hayataq 

(dengan) 

penghidupan 


fa la nuhyiyannahu 
maka sungguh Kami 
akan beri kehidupan 


mu minun 

beriman 


wa huwa 
dan dia 


*- _i/onn mA hi sihcsmi ' arrahutfii I 


qara’tal Fa i£a 

kamu maka 

membaca apabila 


{97} 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kSnu 

mereka 


apa 

yang 



Bjrahtifn 

pahala 

mereka 


i Si '4 0 A 

I u.-. hlllahi •nrfa it 



i US. p _i>. 14 

aqta innama "^qSIO yurtazzilu bl mil, 

kamu sungguh mereka Diaturunkan dengan 

hanyalah berkata apa yangj 





\ >> < 

wa busyrS 
dan kabar 
gembira 



nazzatahu 
menurun- 
kannya 

1*^ ^ I 




3mana lairns 

beriman orang-orang 

yang 


Mndrf SITflh Ti»wi 
Mmld Wujili 
Mirdiiiartm 


nr mi 

mq y 










































































16. AN-NAHt 
(Lebah) 


279 


* 



basyar(un) yu'aliimuhu innama yaquluna 

seorang mengajarinya sungguh mengatakan 

manusia hanyalah 


um tia'lamu 

bahwa Kami 

mereka mengetahui 


% 

We laqad 
dan sesung- 
guhnya 


la, u_kj £££ <&&& 


hsSnun wa ha±§ 

l' san dan ini 

(Al-Qur'an) 


ajamiyyuw 

A'jam 

(asing) 


ilaihi 

kepadanya 


si 


la yahdThimuliahu 
Allah tidakmemberi 
mereka petunjuk 


bi ayatillihi 
kepada ayat- 
ayat Allah 



IS yu'minuna 
mereka tidak 
beriman 

“W 


w 

i 

oi 

lazlna Innal 
orang-orang sesung- 
yang guhnya 


yulhiduna 

mereka 

tuduhkan 


Saif 

yang 





ka&bal 

kedustaan 


yaftaril 

mengada- 

adakan 


Innama 

sungguh 

hanyalah 


{104} 


ailm(un) ‘a^Sbun wa lahum 

yang azab dan bagi 

pedjh mereka 


kazibun(a) 
I1U3J orang-orang pendusta 


Ji 

> bi'ayatiilah(i) 


*> . < 


wa uia'ika humui 
dan mereka itu 


bfayatillahO) 
kepada ayat-tayat 
Allah 


la yu’minuna 
tidak beriman 



... w ;■§ , stw h t~; 

GT # IjlEi &*! 

s^dran bil kufri svaraha man wa lakim billmani waaaibu 



4 

- 


&■ s 

b* 


Ssllll 


man 

ma 

Tminihl 

mim ba‘di 

orang 

yang 

kecuali 

imannya 

setelah 


billahi kafara Mang 

kepada (yang) kafir barang 

Allah__ siapa y ang 

n i« c* 


bil kufri 
dengan 
kekafiran 


syaraha man wa lakim bil Tmani 

melapangkan barang akan dengan iman 

siapa yang tetapi 


mufma'innum wa qatbuhu 

tenteram , aan 

hatmya 


w 

finAl azTm(un) 

U UOJ yang 

besar 




‘atabun 

azab 


wa lahum 
dan bagi 
mereka 



9 " < 

ga^abum 

kemurkaan 




‘alal akhirati 
atas akhirat 


dun-ya 

dunia 


hayatad 

kehidupan 


— W — 

> >sV 

bi annahumus 
karena sesung- 
guhnya mereka 


* 

^6 » i 

fa ‘alaihim 
maka atas 
mereka 


-TO----- 


2alika 

demikian 

itu 



UlS’ikal 
mereka itu 


{107} 


kafirln(a) 
yang kafir 


qaumal 

kaum 


T‘Y 


la yahdil 
tidak memberi 
petunjuk 


wa annallaha 
dan bahwasanya 
Allah 


- * ,\l y 

j * 4, 


Ar-' 


wa absarihim 
dan penglihatan 
mereka 


wa sam'ihim 
dan pendengaran 
mereka 


‘ala qulubihim 
atas hati-hati 
mereka 



taba'allahu 
Allah mengunci 
mati 



~ -- 

ai ™ Mum Lajarama . . gafilun(a) I „, a ,^ 


gafilun(a) 
orang-orang yang 
lalai 


wa uia’ika humui 
dan mereka itu 



IJjufcC jLi U jjo 


02 


jfehadO 

mereka 

berjihad 


Summa 

kemudian 


futinu 

mereka 

diuji 


ma 

apa 

yang 


mim ba‘di 
setelah 



4b t*. * \' 



rahlm(un) 
{ 110 } Maha 

Penyayang 




la gafurur 
sungguh Maha 
Pengampun 


mim ba'diha 
setelahnya 


rabbaka 

Tuhanmu 


||- IflgS&h. 


Mr mi 
► Ounttoli 



dnlqalaH 

sSmr 


inna 
sesung- 
guhnya 

M * cf a J f P 

*- *tl SllAfetWHttto 




103. Dan sesungguhnya Kami mengetahui 
bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya 
Al-Qur'an itu hanya diajarkan oleh seorang 
manusia kepadanya (Muhammad) "Bahasa 
orang yang mereka tuduhkan (bahwa 
Muhammad belajar) kepadanya adalah 
Bahasa ‘Ajam, 46 ^ padahal ini (Al-Qur'an) 
adalah dalam bahasa Arab yang jelas. 


Asbabun Nuzul ayat 103 


Dun Ibnu Abbas bahwu, R&eululUb Suw mieJigajor 
seorang budak Rnmawi yang bomantu Bat am di 
Mekkah l.i Tidak berbaliasa Arab dengan 

fasih. Kciika knum musyrikLrt mdibyi. R^JsiiUiUab 
Saw. sering kduar rnasuk rutuiiii Bal’am, mereka 
berkain. "Teritu BjJ’am tningajarinya". Maka 
tunmlaii aval ini sehagai b^nluhan lefhsdflp 
pen da pa I k :mm tn usy nkm lr i (HR Ibnu Jarir). 

Orang yang Jauh dari Hidayah Allah 

104. Sesungguhnya orang yang tidak 
beriman kepada ayat-ayat Allah (Al-Qur'an), 
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada 
mereka dan mereka akan mendapat azab 
yang pedih. 

105. Sesungguhnya yang mengada-adakan 
kebohongan, hanyalah orang yang tidak 
beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka 
itulah pembohong. 

106. Barang siapa kafir kepada Allah setelah 
dia beriman (dia mendapat kemurkaan 
Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam ber¬ 
iman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang 
melapangkan dadanya untuk kekafiran, 
maka kemurkaan Allah menimpanya dan 
mereka akan mendapat azab yang besar. 

107. Yang demikian itu disebabkan karena 
mereka lebih mencintai kehidupan di dunia 
daripada akhirat, dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada kaum yang kafir. 

108. Mereka itulah orang yang hati, pen¬ 
dengaran, dan penglihatannya telah dikunci 
oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. 

109. Pastilah mereka termasuk orang yang 
rugi di akhirat nanti. 

110. Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi 
orang yang berhijrah setelah menderita 
cobaan, kemudian mereka berjihad dan ber- 
sabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar- 
benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. 


Asbabun Nuzul ayat 110 


Dari Umar bm al Hakam bahwa ' Ammar bin 
Yasir disiksa sehmgga tidak tahu apa yang mesti 
dikatakan. Demikian pula Shuhaib, Abu Fuhairah 
dan kaum musHmm lainnya. Ayat m turun 
berkenaan dengan mereka yang telah diselamatkan 
oleh Allah Swt (HR Ibnu Sa'ad) 


-WI Bahasa ’Ajam ialah bahasa selain Bahasa Arab 
dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik, 
karena orang yang dituduh mengajar Muhammad 
saw. itu bukan orang Arab, dan hanya tahu sedikit 
bahasa Arab. 































































280 


16. AN-NAtyl 
(Lebah) 


111. (Ingatlah) pada hari (ketika) setiap 
orang datang untuk membela dirinya sen- 
diri, dan bagi setiap orang diberi (balasan) 
penuh sesuai dengan apa yang telah di- 
kerjakannya, dan mereka tidak dizalimi 
(dirugikan). 


112. Dan Allah telah membuat suatu per- 
umpamaan (dengan) sebuah negeri yang 
dahulunya a man lagi tenteram, rezeki 
datang kepadanya melimpah ruah dari 
segenap tempat, tetapi (penduduk)nya 
mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena 
itu Allah memmpakan kepada mereka 
bencana kelaparan dan ketakutan, 1 di- 
sebabkan apa yang mereka perbuat. 

113. Dan sungguh, telah datang kepa¬ 
da mereka seorang rasul dari (kalangan) 
mereka sendiri, tetapi mereka mendus- 
takannya, karena itu mereka ditimpa azab 
dan mereka adalah orang yang zalim. 


Makanan yang Halal dan yang Haram 


114. Maka makanlah yang halal lagi baik 
dari rezeki yang telah diberikan Allah 
kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, 
jika kamu hanya menyembah kepada- 
Nya. 


115. Sesungguhnya Allah hanya meng- 
haramkan atasmu bangkai, darah, daging 
babi dan (hewan) yang disembelih dengan 
(menyebut nama) selain Allah, tetapi ba- 
rang siapa terpaksa (memakannya) bukan 
karena menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

116. Dan janganlah kamu mengatakan 
terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini 
haram" untuk mengada-adakan kebo- 
hongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang yang mengada-adakan kebohong- 
an terhadap Allah tidak akan beruntung. 

117. (Itu adalah) kesenangan yang se- 
dikit; dan mereka akan mendapat azab 
yang pedih. 

118. Dan terhadap orang Yahudi, Kami 
haramkan apa yang telah Kami cerrtakan 
dahulu kepadamu (Muhammad).'** Kami 
tidak menzalimi mereka, justru merekalah 
yang menzalimi diri sendiri. 


465) Kelaparan dan ketakutan itu meliputi mereka, 
seperti halnya pakaian meliputi tubuh mereka. 

466) Lihat Al-An'am (6): 146. 




l<j^Jpi fa 

kuiki watLrwafffl ‘an nafsiha tujadilu kullu nafsiq ta’tT Yauma 

tiap-tiap dan disempurna- dari dirinya membela tiap-tiap diri datang pada 

hari 


wa liiwafft 
tiap-tiap dan disempurna' 
kan balasannya 

w ; 

masala ng Wa darabaltShu 

perum- dan Allah 

pamaan membuat 

'> * 


* \\N 
{ill} 




layuzlamun(a) 
tidak dizalimi 


w r>i. h 


U 


‘amilat m 3 

telah dikerjakan apa 

yang 




i. 3 S: Wy ife* 


rizquha 

m/ukinya 


ya’tTha 
datang ke¬ 
padanya 


mutma’innatay 

tentram 


J-Q JtygKS 4iUiSl 


V‘I 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


fa ai&qahailahu 
maka Allah merasakan 
pada mereka 


bi an'umillShi 
dengan nikmat- 
nikmat Allah 


{ 112 } 




ya$na'un(a) 

perbuat 



! 5 is- ^ g 

k^nfl hi I Uhrjntf 


kSnQ 

mereka 


bi m3 
dengan 
apa yang 


wal khaufi 
dan 
ketakutan 


Ki't 

kelaparan 


(*-*> JJ 

uvahum ‘a^Sbu Ta akha±ahumu! fa ka22abahu minhum rasQlum \ , v , 1 

dan azab maka menimpa lalu mereka dari (kalangan) rasul _i ^ 

mereka 


maka menimpa 
kepada mereka 


lalu mereka 
mendustakannya 

•* 


gflwtg kepada 
mgffefca' 


\L& sLL -3 Z<jjs J 

{113} 


(ayylbaw 
yang baik 



Fa kulQ 
maka 
makanlah 


<i rang-n rang 
yang zalim 


I 4 * 1*1 


ni‘matall3hi 
nikmat Allah 


wasykurO 
dan bersyukurlah 
kalian 


Uj yy>j\^fy*- Lj) 

^ wa labmal KhiqzTri wad dama maitata ‘alaikumul harrama fnnarot 

an apa dan daging babi dan darah bangkai atas kalian Dia haramkan sungguh 


wa 

dan apa 
yann 

, HU 


wad dama 
dan darah 


‘alaikumul 
atas kalian 


'harrama | ..nami 
Dia haramkan sungguh 
nanyaiah 




fa Fnnallflha wala ‘3dir| gaira bfigiw (itf)|urra 

maka sungguh dan tidak tidak terpaksa 

Allah melampaui batas menginginkan 


famanitf bih(T) iigairillShi uhilla 

maka barang dengan- demi selain disemfaftflB 

siapa yang nya Allah 


{115} 


ai^lnatukumul 
User kalian 


tasifu li m3 

menyebutkan terhadap 
apa yang 


Wa 13 taqulu 
dan janganlah 
kalian mengatakan 



jjA& 

gafurlif 

Maha 

Pengampun 


jiO i ji'Jp ^ ilij ili 

kazib(a) ‘alallahii li taftaru baramul wa ha±a halaluw hSza kailba 

haram 


wa ha±a 
dan ini 


halaluw 

halal 


kaudba 

kedustaan 


Mata'ung , , 

kesenangan l' 'Oj 


(-jjSJi ojyJu Cyjjl 


beruntung 


ka±iba 

kedustaan 


‘alallahii 

terhadap 

Allah 


yaftaruna 

mengada- 

adakan 


5 } 

la±Tna innal 
ora ng-o rang sesung- 
yang 


guhnyfl 


almka qasa$na m3 harramna h3du Wa ‘alal la^Tna alim(un) ‘aiSbun Ja ifthuffl 

atas Kami apa Kami Yahudi dan atas {117} yang azab dan tegl 

pedih 


apa Kami 
yang haramkan 


dan atas 
ora ng-o rang 


lb ifthum 

dan bagi 


{118} 


wa laking 
akan tetapi 


& 



1 zalamna hum 
Kami menzalimi 
mereka 


Qahqatah JlgPXi 

S8$iKSK 


M^lrl Jahy ntkuif *iJl ” 

Wrt|iK M.if j 




uazlimunfal 1 anfusahum krinil wa inkinn ' 7nlamna hum uia m3 it) qdlblid) I 

• * * 



































































' _— m.9 » mm mm 

-iA** 5 oj. ^ 5 

rahTm(un) lagafurur mim ba'diha rabbaka inna wa asla^iu zalika mim ba'di 

{119} Maha sungguh Maha setelahnya Tuhanmu sesung- dan mereka itu setelah 

Pengampun 1 : ' ,5 “ : 


Maha 

Penyayang 


inna 

sesung- 

guhnya 


wa asla^iu 
dan mereka 
memperbaiki diri 


mmal-musyrikinta) yaku wa lam banTfa(n) I ilia hi qanital ummatang kana 
termasukorang- dia dan lurus kepada yang seorang dia 

orang musyrik 

u 



wa lam 
dan 
tidak 


liilahi 

kepada 

Allah 


qanital 

yang 

taat 


ummatang 

seorang 

Imam 


ibrahima 

Ibrahim 


oi 

Inna 

sesung- 

guhnya 


mustaqlm(in) 
yang lurus 


j’Wcil 


113 siratim 
kepada jalan 


> ) ' ' 

wa hadahu 
dan Dia me- 
nunjukinya 


(ijjtabahu 
Dia memilihnya 




lamina?-$aiihm{a) 
benar-benar termasuk 
orang-orang yang saleh 


fil akhirati 
di akhirat 


ca 

wa InnahQ 
dan sung¬ 
guh dia 


li'an'umihij 

kepada 

nikmat-Nya 



w 

{ 120 } 




hasanah(tan) 

kebaikan 


fid dun-ya 
di dunia 


Wa atainahu 
dan Kami 
berikannya 


{ 121 } 


- -r - W*W - £0 

sr £ $ <a& P 

hSinjJ wa ma hantfa(n) ibrShtma millata /itVtahi < anit ilaika auhaina Scimma 

dia dan (yang) Ibrahim agama fffiah a 9 ar ke P adamu k !™' 

tidak 


hanTfa(n) 

(yang) 

lurus 




w 

j r 1 r 


‘aiai laZTnakh 
atas orang- 
orang yang 


sabtu 
hari sabtu 


ill 


ju'ilas 

dijadlkan 


ikutilah 

** 

HSi 

Innama 

sungguh 

hanyalah 


auhaina 

Kami 

wahyukan 


Siimma 

kemu- 

dian 


.c>. 

{ 122 } 


{\n 4 

{123} 


>S 9 '\ 'A*' 

^-45)’ f-Ji p-r-H 


frma 
tentang a pa 
yang 


yaumal 

pada 

hari 


bainahum 

diantara 

mereka 




bil bikmati 
dengan 
hikmah 


rabbi ka 
Tuhan 
kamu 


ila sablii 
kepada 
jalan 


la yabkumu 
sungguh akan 
memutuskan 

TTa 

y e 

{124} 


rabbaka 

Tuhanmu 


1* 

m i x 

olJ 

wa inna 
dan 

sungguh 


minal-musyrikin(a) 
termasuk orang-orang 
musyrik 


d* * 

fih(i) 

didalam- 




> S'*'' 


Ud'u 

seruiah 


6 


yakhtaiifun(a) 

perselisihkan 


a_^ 

✓ 

fThi 

didalam- 


k&riU 

mereka 


^,5/ 

‘4*2 

rabbaka 

Tuhan 

mu 


6 } 

inna 

sesung- 

guhnya 


- 


ahsan(u) 
lebih baik 


1 

wa jadilhum 


hiya 

dia 


bil lad 
dengan- 
yang 


wa jadilhum 
dan bantahlah 
mereka 


hasanati 
yang baik 


wai mau'izatil 
dan pelajaran 


^ »>fi ><»-: ^ ^ r' >"1 "i 

^ Jbl y»j 

hii-mnhtariTn/ai 'a'lflmii w^hiiwa ‘an sabTlihT dalla bi man a'lamu 




ri bil-muhtadin(a) ’alamu wa huwa 

{125} mengenai orang-orang lebih dan dia 

yang mendapat petunjuk mengetahui 

—- «v ^ Tl 


‘aq sabTlihT 
dari jalan-Nya 


dalla 

tersesat 


bi mar) 

dengan- 
siapa yang 


a'lamu 
lebih 
mengetahui 


>11 \y> Ua oij 




119. Kemudian, Sesungguhnya Tuhanmu 
(mengampuni) orang yang mengerjakan 
kesalahan karena kebodohannya, kemu¬ 
dian setelah itu mereka bertobat dan 
memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu 
setelah itu benar-benar Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

Nabi Ibrahim a.s. Adolah teladan yang Baik 

120. Sungguh, Ibrahim adalah seorang 
imam (yang dapat dijadikan teladan), pa- 
tuh kepada Allah dan hanlf. 467 ^ Dan dia 
bukanlah termasuk orang musyrik (yang 
mempersekutukan Allah), 

121. dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. 
Allah telah memilihnya dan menunjukinya 
ke jalan yang lurus. 

122. Dan Kami berikan kepadanya kebaikan 
di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia 
termasuk orang yang saleh. 

123. Kemudian Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad),"Ikutilah agama Ibrahim yang 
lurus, dan dia bukanlah termasuk orang 
yang musyrik" 

124. Sesungguhnya (menghormati) hari 
Sabtu 468 ) hanya diwajibkan atas orang 
(Yahudi) yang memperselisihkannya. Dan 
sesungguhnya Tuhanmu pasti akan mem- 
beri keputusan di antara mereka pada hari 
Kiamat terhadap apa yang telah mereka 
perselisihkan itu. 

Dasar-dasar Dakwah dan Sikap Islam ter¬ 
hadap Lawan 

125. Seruiah (manusia) kepada jalan Tu¬ 
hanmu dengan hikmah 469 ) dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tu¬ 
hanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa 
yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk. 

126. Dan jika kamu membalas, maka ba- 
laslah dengan (balasan) yang sama dengan 
siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi 
jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah 
yang lebih baik bagi orang yang sabar. 


Asbabun Nuzul ayat 126 


Dan Abu Hurairah bahwa kettka Rasulullah Saw. 
berdm di hadapan mayat Bamzah yang syahid dan 
dimsak unggota tubuhnya, beliau bersabda. ”Aku 
dean membunuh 70 orang dan mereka sebagai 
balasan atas perlakukan mereka kepada dmmu”. 
Maka turunlah Jibril menyampaikan wahyu sampai 
akhir surah an Nahl di saat Nabi masih herdiri, 
sebagai teguran kepada beliau AJdurnya Rasulullah 
Saw mengurungkan rencana itu. (HR al Hakim) 

127. Dan bersabarlah (Muhammad), dan 
kesabaranmu itu semata-mata dengan 
pertolongan Allah, dan janganlah engkau 
bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka, 
dan jangan (pula) bersempit dada terhadap 
tipu daya yang mereka rencanakan. 

128. Sungguh, Allah beserta orang-orang 
yang bertakwa, dan orang-orang yang ber- 
buat kebaikan. 


467) Seorang yang selalu berpegang kepada 
kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. 

468) Menghormati hari Sabtu itu iatah dengan 
jalan memperbanyak ibadah dan amal saleh serta 
meninggalkan pekerjaan sehari-hari. 

469) Perkataan yang tegas dan benar yang dapat 
membedakan antara yang hak dan yang batil. 


































































€ 


282 


17. AL-ISRA' 

(Memperjalankan di Malam Han! 



AL-ISRA' 

Makkiyyah 
Suratke-17 lllayat 


Dengon nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

ISYARAT KEPADA UMAT ISLAM SEBAGA1 
SUATU UMAT YANG AKAN MENJADIBESAR 

Isra' dari Mekah ke Baitul Maqdls Sebagai 
Penghormatan Terhadap Nabi Muhammad 
saw. 

1. Mahasuci (Allah), yang telah memper- 
jalankan hamba-Nya (Muhammad) pada 
malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil 
Aqsa yang telah Kami berkahi sekeliling- 
nya 470 > agar Kami perlihatkan kepadanya 
sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. 
Sesunqguhnya Dia Maha Mendengar, Maha 
Melihat. 

Penghormatan terhadap Nabi Musa a.s. 
dengan Menurunkan Taurat kepadanya 

2. Dan Kami berikan kepada Musa, Kitab 
(Taurat) dan Kami jadikannya petunjuk bagi 
Bani Israil (dengan firman),"Janganlah kamu 
mengambil pelindung selain Aku, 

3. (wahai) keturunan orang yang Kami 
bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia 
(Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak 
bersyukur." 

Kehancuran Bani Israil karena tidak Mengikuti 
Ajaran Taurat 

4. Dan Kami tetapkan terhadap Bani Israil 
dalam Kitab itu, "Kamu pasti akan berbuat 
kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti 
kamu akan menyombongkan diri dengan 
kesombongan yang besar." 

5. Maka apabila saat hukuman bagi (keja- 
hatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) 
itu datang, Kami datangkan kepadamu 
hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu 
mereka merajalela di kampung-kampung. 
Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. 

6. Kemudian Kami berikan kepadamu gi- 
liran untuk mengalahkan mereka, Kami 
membantumu dengan harta kekayaan dan 
anak-anak, dan Kami jadikan kamu kelom- 
pokyang lebih besar. 

7. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu 
berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 
jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian 
kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila 
datang saat hukuman (kejahatan) yang 
kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk 
menyuramkan wajahmu lalu mereka ma- 
suk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), seba- 
gaimana ketika mereka memasukinya per¬ 
tama kali dan mereka membinasakan apa 
saja yang mereka kuasai. 

470) Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya dapat 
berkah dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di 
negeri itu berikut kesuburan tanahnya. 



JUZ 15 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahm§nir 

Yang Maha Pengasih 


BismiElahir 
Dengan nama Allah 




minal masjidil barami 
dari Masjidil Haram 
(di Mekah) 


laitam 

waktu 

malam 


!•! 

. w s' 

) * > 

i ‘abrilhT 

hamba-Nya 
(Nabi Muhammad) 


(Tf- 


asra 
tetah 
memperjalankan 



wm * x W 

% t-ds. %% 33 > jgli 


innahu min ay§tin§ li nuriyahu 

sungguh daritanda- untuk Kami 

Dia tanda Kami perlihatkan padanya 


haulaha barakna fail 

sekelilingnya Kami yang 


Hal masjidil aq$al 
ke Masjidil Aqsha 
(di Baitul Maqdis) 


ii&rj 

wa ja‘aln§hu 
dan Kami 
menjadikannya 


• ^ 

kitaba 

Kitab 

(Taurat) 


x *■> 

musal 

Musa 






Wa ataina 
dan Kami 
berikan 




{ 1 } 




a\ 


, * 1 

w 
{2} 




basTr(u) samT'ul 

Maha Maha Dia 

Melihat Mendengar 

VM . I 3 F „ I 




wakTla(n) 

pelindung 


min dam 

dari selain Aku 


w v<f 


tattakhi2u 

kalian 

menjadikan 


all* 

bahwa 

jangan 


li banT isra’Tla 
bagi Bani Israil 


hudal 

(sebagai) 

petunjuk 


"N < i > ^ > *5 \ ___ 


syakura(n) 
{3} yang banyak 
bersyukur 


‘abdaq 

hamba 


kSna 

adalah 


innahO 
sesungguh¬ 
nya dia 


”±J& 3 

fil n^i ^ 1^1 fi mna ^ fil l/iloki ^ I 


ma'a nub(iri) 
bersama 
Nuh 


hamalna 
Kami bawa 


fil ardi 

di bumi 


la tufsidunna 
sungguh kalian akan 
membuat kerusakan 


fil kitabi 
dalam kitab 


WjA 

isra’TIa 

Israil 


vm r - 


man Ziirriy>wta 

orang keturunan 

yang 




ila banT 
kepada 
Bani 


Wa gamins 
dan Kami fellah 
t-r-T.ipFtan 


fry* \S > \,T l<rf < t A* A' 

ba'aSna ulahuma wa'du ia’a Fa i ta " kablra(n) ‘uluwwang wa lata'lunna naanH 


ba'aSna ulahuma wa‘du ja’a Fa i ta 

Kami yang pertama janji datang maka t4j 
utus dari keduanya tatkala 


kablra(n) 

yang 

besar 


‘uluwwang wa lata'lunna 
kesom- dan benar-benar duaM) 

bongan kalian sombong 


“— V* MW » . V#W 

fcj jti £/ ^ •£==& 

diyar(i) khil§lad fajSsQ ^syadidiq ba'sin **^15 lanS ‘ibadal 

rumah- ditengah- maka mereka yang kekuatan mem- bagi hamba- atas kalian 

rumah tengah meraialela besar punyai Kami hamba 


fa jSsO 
maka mereka 
merajalela 


Jl 'ft B I •JjaS ™j ij 

‘alaihim karrata lakumui radadna Summa maf'ula(n) wa'dam wu kSH*' 

atas giliran bagi Kami kemudian {5} yang janji dan ftu 

mereka 


lakumui 

bag 

kalian 


radadna Summa 

Kami kemudian {5} 

kembalikan 


maf'ula(n) 

yang 

terlaksana 


vi, 

naffra(n) 
{6} kelompok 


5 TT 

akSara 

lebih 

banyak 


* waja'alnSkum 
dan Kami 
jadikan kalian 


'Aft Ills IgAi ysL-l bij % 

ja’a fa i2a fa laha ’ asa’tum wa in li aqfusikurrt 

datang maka maka kalian berbuat dan jika untukdiri kalian 

apabila baginya jahat 



ahsanium 
kalian berbuat 
baik 


«A^L4 


dl 


masjida 
masjid 
(di Baitul Maqdis) 


wa li yadkhulul 
dan agar 
mereka masuk 


f 

1 wujuhakum 
wajah-wajah 
kalian 


li yasu'u 
untuk 

menyuramkan 



3 vft \$s> u ns= 


alau ma 

mereka apa 

dapati yang 



wa liyutabbiru 
dan agar mereka 
menguasai 


»U. 


marratiw awwaia 

kali pertama 



dakhaluhu 
mereka 
memasukinya 

;r. 


ksmS 

^eb.igaimaoa 


iOj- 

pfl. m i ■ 

Mi 


I ■ asasstts 







































































Surah Ke-17 


JuzKe-15 




w 


Jii 


ya r 


10 


513 rfefil 

iiik 3 finna Vjahannama wa ja J alna j udn3 putium wa in yartiarnakum ay 

bag) orang- Jananam dan Kami Kami kalian dan merahmati supay 

orang kafir jadikan kembali kembali jika kalian 

rabtkiKiim <isa 

a Tuhan mudah- 

kalian mudahan 

wa yubasysyiful aqwamu hiya III latT yahdt qi 

dan memberi febih dia bagi memberi Af- 

kabar gembira lurus yang petunjuk 

CSfl ili u 

ir’ana h32al Inna 

Qur'an ini sesung¬ 

guhnya 

u^* 

/Q , ! iasi f aim 

W tempat 

berkumpul 

f| < W* . - 4 

vi,* G-r !5?i St £&&& 

kabirafw) airang lahum anna silihati ya'malunas fa^Tna mu'minTnal 

{ 9 } yang pahala bagi bahwa- kebajikan mengerjakan orang-orang orang-orang 

besar mereka sanya yang yang beriman 

■ ®*» . . y. \n 


•S xt# -a isA &% a# m 

*Kn>z(n\ ‘^>5ivan ''ahum a'taHna bil akhirati 13 vu’minflna Intlna Wa anna 


{ 10 } 


alTmS(n) 

yang 

pedih 


‘a±3ban 

azab 


1 lahum 
bagi 
mereka 


a‘tadna 

Kami 

sediakan 


bit akhirati 
kepada 
akhirat 


13 yu’minQna 
tidak 
beriman 


laiina Wa annal 
orang-orang dan sesung- 
yang guhnya 


f x 'ajula(n) 
{11} tergesa-gesa 


irisSnu 

manusia 


wa k3naf 
dan dia 


bil'kbaird) 

dengan 

kebaikan 


du‘3’ahQ 

sebagaimana 

doanya 


bisy syarri 
dengan 
kejahatan 

1# 


irjsinu 

manusia 




fiyiitfiin wa ja'alna 

tanda dan Kami 

jadikan 


l-Eiih 

malam 


ayatal fa mahauna 
tanda lalu Kami 
hapuskan 

fcir-ii 

L» '' 5 . A 


Syataini 
dua tanda 



c- [y&i 


atfsdas 
bilangan 


wa li talamu 
dan agar kalian 
mengetahui 


mir rabbikum 
dariTuhan 
kalian 


fatjlam 

karunia 


S=J kIs 4jiy23 ^L^cPJ ol-i-'j cAXJ' 


ii tabtagO 
agar kalian 
mencari 


mubsiratal 

terang 


nahari 

siang 



{ 12 } 


taf$lla{n) 
dengan cukup 
jelas 


fa$?aln3hu 

Kami 

jelaskannya 


wa kulla syai’iq 
dan tiap-tiap 
sesuatu 


wal-hisab(a) 
dan perhitungan 


simna 

tahun 


iqtr 


wm 


£$ < 3 > tl 2^-3 Sfijil 


qiyamati yaumal lahu wa nukhriju fTunuqih(T) 

Kiamat hari ini baginya dan Kami pada 

akan mengeluarkan lehernya 


alzamnahu iqsanin 
catatan Kami manusia 

amainya gantungkan 

If 


W 0 JL&. JT *&&£ Wl 0 iiL; 


bas?ba(n) ‘aiaika 

perhitungan atas 
kamu 

t« 


yauma 
nari ini 


bi nafsikal kafa 
diri kamu cukuplah 

sendiri 


kitSbak(a) 

kitabmu 


Iqra' -»■» mansyura(-n) Ydlqbhu 

bacalah {13} terbuka iaitiene- 

muinya 


Ui \& ji S 3 06 s&a *0 


ya^ittu fa inn a m3 da Ha wa maq 1 i nafsi h (0 

tersesat makasungguh tersesat dan barang untukdirinya 

hanyalah siapa yang sendiri 



yahtadT fa innam5 {ih)tadS Manih 
mendapat makasungguh mendapat barang {14} 

petunjuk hanyalah petunjuk siapa yang 

(i. 


l " X & \" 1 - \ ' r ~' ■ r > .“V* r-i; 


nab alia hatta 

Kami sehingga 

mengutus 


mu'azzibina 

mengazab 


kunna wa ma 
Kami dan 
tidak 


ukhra 

orang 

lain 


vwzra 

dosa 


waziratuw wa la taziru afaih3 

pemikul dan tidak atasnya 

dosa memikul dosa 

l i (W IO 


^ i^ ^ Tsoys'. 7% i s' 

fe-A 4 A? 


fib a fa fasaqu mutra ffha amama qaryatan nuhli ka an aradn3 Wa i±3 

di maka mereka orang-orang yang Kami negeri Kami untuk Kami ke- dan 
dalamnya durhaka hidup mewah perintahkan membinasakan hendaki apabila 


fl| C i rasukjn) 
{13; seorang 
Rasul 


~yy' ^ f«J WW 

iJCLbi ® 3^ i^ 3 <> 

rrKnal abiakna Wa kam tadmlra(n) fadammamaha qauiu ‘alaihal fa lwqqa 

dari Kamitelah dan berapa {16} sehancur- maka Kami perkataan atasnya ^maka 

binasakan banyak 


tadmira(n) 

sehancur- 

hancurnya 


fa dammamaha 
maka Kami 
hancurkannya 


5 


C- ^ scsyi iiiiyi ^55 


Wa vad'ul 
dan 
berdoa 


TT 

tl*V "• 

L 

basira(n) khabTram 
{17} Maha Maha 


w y^-^i ^ 5 , jS E? 

'ikTr'iivi Ki innhl u: ,-uua,, ia/sj UafSi niihfinl mim ha‘Hl illjnini 


Melihat Mengetahui hamba-Nya 


bi zunubi pj raboika wa kafa 
terhadap dengan dan 

dosa-dosa Tuhanmu cukuplah 



muh(in) mim ba‘di| 
Nuh setelah 

j< mti'nf n t-1 

ivwti siunT^mih 
WniUj 

F«H| 




17. AL-ISRA' 

iM«<np»rjil«nlan di Mte Hart} 


283 


9 


8, Mudah-mudahanTuhan kamu melimpah- 
kan rahmat kepada kamu; tetapi jika kamu 
kembali (melakukan kejahatan), niscaya 
Kami kembali (mengazabmu). Dan Kami 
jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang 
kafir. 

A f-Outan Petunjuk ke JgIoh yang Benar 

9, Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk 
ke (jalan) yang paling lurus dan memberi 
kabar gembira kepada orang mukmin yang 
mengerjakan kebajikan, bahwa mereka 
akan mendapat pahala yang besar, 

10h dan bahwa orang yang tidak beriman 
kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan 
bagi mereka azab yang pedih. 

11. Dan manusia (seringkali) berdoa un¬ 
tuk kejahatan sebagaimana (biasanya) 
dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang 
manusia bersifat tergesa-gesa. 

12. Dan Kami jadikan malam dan siang seba- 
gai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian 
Kami hapuskan tanda malam dan Kami 
jadikan tanda siang itu terang benderang, 
agar kamu (dapat) mencari karunia dari 
Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui 
bilangan tahun dan perhitungan (waktu). 
Dan segala sesuatu telah Kami terangkan 
dengan jelas. 

Tiap-tiap Orang memikul Dosanya Sendiri 

13. Dan setiap manusia telah Kami kalung- 
kan (catatan) amal perbuatannya di leher¬ 
nya. Dan pada hari Kiamat Kami keluar- 
kan baginya sebuah kitab dalam keadaan 
terbuka. 

14. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sen¬ 
diri pada hari ini sebagai penghitung atas 
dirimu" 

15. Barang siapa berbuat sesuai dengan 
petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu 
untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 
barang siapa tersesat, maka sesungguhnya 
(kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan 
seorang yang berdosa tidak dapat memikul 
dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan 
menyiksa sebelum Kami mengutus seorang 
rasul. 

16. Dan jika Kami hendak membinasakan 
suatu negeri, maka Kami perintahkan ke¬ 
pada orang yang hidup mewah di ne¬ 
geri itu (agar menaati Allah), tetapi bila 
mereka melakukan kedurhakaan di dalam 
(negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah 
terhadapnya perkataan (hukuman Kami), 
kemudian Kami binasakan sama sekali (ne¬ 
geri itu). 

17. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh, 
yang telah Kami binasakan. Dan cukuplah 
Tuhanmu Yang Maha Mengetahui, Maha 
Melihat dosa hamba-hamba-Nya. 

























































17. AL-ISRA' 

I.i'jlf M*f1> 


18. Barang siapa rneoghendaki kehidupan 
sekarang (duoiawi), maka Kami segerakan 
baginya di (dunia) ini apa yang Kami 
kehendaki bagi orang yang Kami kehendakL 
Kemudian Kami sediakan baginya fdiakhirat) 
neraka Jahanam; dia akan memasukinya 
dalam keadaan tercela dan terusir. 

19. Dan barang siapa menghendaki kehl- 
dupan akhirat dan berusaha ke arah itu 
dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia 
beriman, maka mereka itulah orang yang 
usahanya dibalas dengan baik. 

20. Kepada masing-masing (gotongan), 
baik (gotongan) ini (yang menginginkan 
dunia) maupun (gotongan) Hu (yang meng¬ 
inginkan akhirat], Kami berikan bantuan 
dari kemurahan Tuhanmu* Dan kemurahan 
Tuhanmu tidak dapat dihalangi. 

21. Perhatikanlah bagaimana Kami mele- 
bihkan sebagian mereka atas sebagian (yang 
lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi 
derajatnya dan lebih besar keutamaannya. 

22. Janganlah engkau mengadakan tuhan 
yang lain di samping Allah, nanti engkau 
menjadi tercela dan terhina. 

Beberapa Tata Krama Pergaulan 

23. DanTuhanmu telah memerintahkan agar 
kamu jangan menyembah selain Dia dan 
hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. 
Jika salah seorang di antara keduanya atau 
kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 
engkau mengatakan kepada keduanya per- 
kataan "ah" dan janganlah engkau mem 
bentak keduanya, dan ucapkanlah kepada 
keduanya perkataan yang baik 4 

24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
keduanya dengan penuh kasih sayang dan 
ucapkanlah, "Wahai Tuhanku Sayangilah ke¬ 
duanya sebagaimana mereka berdua tetah 
mendidikaku pada waktu kecil" 

25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang 
ada dalam hatimu; jika kamu orang yang 
baik maka sungguh, Dia Maha Pengampun 
kepada orang yang bertobat. 

26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat 
dekat juga kepada orang miskin dan orang 
yang dalam perjatanan; dan janganlah kamu 
menghambur- hamburkan (hartamu) secara 
boros. 

27. Sesungguhnya orang-orang yang pern- 
boros ilu adalah saudara setan dan setan itu 
sangat ingkar kepada Tuhannya. 



Summs nurTdu 
kemudian Kami 
kehendaki 


& -EES a 2 £1^ 

. ^ .i . frus lohn 'aiialna 





at Ada l 
meny 
hendski 


* * ^ 

Wa man 
dan siapa 
yang 




‘ajjalna 

Kami 

segerakan 


{18} 


madhura(n) 

terusir 


maimumam 

tercela 


baginya Kami 
jadikan 




%> 


fa ula'ika 
maka 

mereka itu mu km in 

jcm WP7TSP [ 


kana 

adalah 


mu’minun 

orang 


wa huwa 
dan dia 


a 


sa'yaha 

usahanya 


Ians 

baginya 


i " " 

cA-J 

wa sa‘a 
dan 

berusaha 


akJvam 

akhirat 


A&k 

mfn atfiT 
dari 

pemberran 


Xl-i. '' 

wa ha’uia’i 
dan mereka 
itu 


w «W 7 . WT: Tw. 77TW * I 

i 4 4 l^*c »>>*" 

-> ■$ :*** 

{19} 


mereka ini 


numiddu 
Kami 
beri bantuan 


Kullan 

masing- 

masing 


masykura(n) 

disyukuri 


sayuhum 
suatu iisaha 
mereka 


* C I i— : _ I I CJ J I ILU _ - — — • _ 

£1# <3% 'J& 0 S& ^ Sf Cj 

{ 20 } 


fad^alna 
Kami me- 
lebJhkan 


kaifa 

bagai- 


i^S5 ’M 


Uqzur 

perhati¬ 

kanlah 

w 


mahzura(n) 

terhalang 


rabbika 

Tuhanmu 


‘ata’u 

pemberian 


kana 

adalah 


wa ma fdbblkiaj 

dan Tuhanmu 

tidak 


laftfilarn) 

keleblhan 


wa akbaru 
dan lebih 
besar 


> ^ 

darajatiw 
deraj at 

w 


M cir& 


akbaru 

lebih 

besar 


wa lal akhiratu 
dan sungguh 
kehidupan akhirat 


'ala ba'ql(in) 
atas sebagian 
yang lain 

«•> 


1 ba'd^hum 
Mfbagian. 
mereka 


■ xs * 

O 

{ 22 } 


%J*j£4 ^tt'C W 

makhzula(n) ma±mumam fa taq'uda akhara ilahan ma'aliahi Lataj al 

terhina hmn h«r- vann lain tuhan hdrcama janganlah t > ^ | j 


akhara 
yang lain 


maimumam fa taq'uda 

tercela maka kamu ber- 

kedudukan (menjadi) 


ma'allShi 

bersama 

Allah 


La taj'al 
janganlah 
kamu jadikan 


iSTCJ.} ti !5jyS -3) 




adapun 


ihsana(n) 

berbuat 

baik 


wa bil walidaini 
dan kepada kedua 
orang tua 


iyyahu 

kepada- 

Nya 


ilia 

kecuali 


ta'budu 

kalian 

menyembah 


alia 

bahwa 

jangan 


rabbuka 

Tuhan¬ 

mu 


Wa qa^ia 
dan 

menetapkan 


vm —- - -- w ' _ «v enw 

ed ^ 0 ^ 5 = i P 5 

. . - . l i/i^h. >r ns on ahaHi thi imp kihara ‘indakal vnn l uoanrMi 


lahuFTia 

kepada 

XjiKlLiijnya 


fa la taqul 
maka janganlah 
kamu mengatakan 


kilahuma 

kedua-duanya 


ahaduhuma 
salah satu 
dari keduanya 


kibara 

tua 


‘irjdakal 
di sisimu 


■ ( .m > 
telah 
sampai 


471) Mengucapkan kata "ah" kepada orang tua tidak 
dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata- 
kata atau memperlakukan mereka dengan lebih ka&ar 
daripada itu. 




Wakhlig 
dan rcndah- 
kankh 


i ^ \ _i_ inki»nA /iiil i*/4 15 tctnhprh 11mfl LifllW 


wa ia tanharhuma uffiw 

dan janganlah ah 

kamu bentak keduanya 


c45 

. . . 




irm haiii fTrLa 
orang-orang 
yang boms 

'S’ 1 

{27} 


OJ. 

Innal 

sesung¬ 

guhnya 


ymj s&Ji 


wa la tubaizir 
dan janganlah 
kamu memboroskan 


wabnas sablli 
dan orang yang 
dalam perjalanan 



$1 ^1 c.6 

* - / 1 1 1 W3 k^naSy WAVJltinfll iHnwana^u Wp ^ 


u 

kafura(n) 

sangat 

ingkar 


li rabbihi 
kepada 
Tuhannya 


syaitanu 

setan 


syayatln(i) 

setan 


ikhwanasy 
saudara- 
| saudara | 

M«dd W«j»b tA 


kAr\Q 

mereka 


























































































TJ 

*. t R • 

jia 


qaufsm lahum 

perkataan kepada 


fa qul 
maka 


X »> 9S 

UbjPs^J 

tarjuha 
kamu meng- 


^Joi. f-UCoJ r**^ \*\j 


mir rabbika rahrnatim (ibjfiga a ‘anhumub tu'ri^ianna Wa imma 

dariTuhan rahmat mencari dari kamu dan 

kamu mereka berpaling jika 

1*1 


mereka katakanlah harapkannya 

dJJcc-Jl iSja bj-y 


maglulatan yadaka 

terbelenggu tangan 

(bakhil) kamu 

TT 


Wa la taj‘al 
dan janganlah 
kamu jadikan 


n 

ViJB^ 

maisura(n) 
{28} yang lemah 
lembut 


wa la tabsutha ila ‘unuqika 

dan janganlah kamu kepada leher 

mengulurkannya kamu 

8? ae & C s^'cjb 


W 


rizqa yabsutur 

rezeki melapangkan 




rabbaka Inna mahsura(n) malumam fa taq'uda kulial basti 

Tuhanmu sesung- {29} menyesal tercela maka kamu akan ber- segala 
guhnya kedudukan (menjadi) uluran 


VP 




t£& or <4 


WafSteqtuLii basira(n) khabTram bi ‘ibadihT kana innahu wayaqdir(u) yasyau limay 

dan janganlah {30} Maha Maha terhadap hamba- Dia sungguh danDia Dia ke- kepada 

kalian bunuh Melihat Mengetahui hamba-Nya adalah Dia menyempitkan hendak i siapayang 


ol^=» 51 ' jfyj 

ItAua aatlahum inna wa iwakum 'narzuauhum nahnu imlaa(in) khasyyata * auladakum 

takut 


imlaq(in) 

kemiskinan 


anak-anak 

kalian 


kAna qatlahum inna wa iyyakum 'narzuquhum nahnu 

adalah membunuh sesung- dan kepada memberi Kami 

mereka guhnya kalian mere ka rezeki 

1^5 # CiT"&E* 


% 

wa sa’a fahisyah(tan) 

dan sangat perbuatan 

buruk keji 


kana innahu 
adalah sungguh 
dia 


zina 

zina 


Wa la taqrabuz 
dan janganlah 
kalian mendekati 

w 


{31} 


kabira(n) 

yang 

besar 


khit’ang 

kesalahan 

(dosa) 


"7 %h ^ S 

wa mang bil4iaqq(i) ilia harramaliahu lati nafsal Wa la taqtulun sablla(n) 

dansiapa dengan kecuali Allah yang jiwa dan janganlah {32} jalan 

yang benar 


harramall§hu 
Allah 
haramkan 


Wa la taqtulun 
dan janganlah 
kalian membunuh 

1*1 


- - illaLl fjlji JLA3 JlS 


fa la yusrif 
maka jangan 
melampaui batas 


sultanaq 

kekuasaan 


li waliyyihT 
kepada ahli 
warisnya 

w*» 


ja‘alna 
Kami telah 
menjadikan 


fa qad 
maka 
sungguh 


mazIGmaq qutila 

secara di 

zalim bunuh 


& A, 3£ \'£Z% © 5j3£ of 4 43*4 


bil latT ilia 
dengan melainkan 
yang_ 


yatTmi 

anak 

yatim 


mala! 

harta 


Wa la taqrabu 
dan janganlah 
kalian mendekati 


{33} 


mansura(n) 
orang yang 
ditolong 


kana innahu fii-qatl(i) 

adalah sesungguh- daiam 

nya dia pembunuhan 

W*T 


if sp\ % *$3 %. £• ^ 

kana ‘ahda innal bil-'ahdi ^ wa aufu asyuddahu yabluqa ^ atta aftsanu hiya 

adalah janji sesung- janji dan penuhilah dewasa jf sam p a j sehingga lebih dia 

guhnya _ _ baik _ 


Hi 3P 

mustaaim(i) ^bilaistasr ^ n 1 kiltum l±fl kaila Wa auful _ mas^ulafn) 


mustaqlm(i) bil qistasil \N 3 zinu kiltum 

yang lurus dengan adil dan kalian apabila 

timbanglah menakar 


dan kalian 
penuhilah 


_uia{n) 

{34} diminta pertang- 
gung jawaban 


| llm(un) 
ilmu 


Ki* t- >' 9 X l*l 


bihT laka m3 laisa Wa la taqfu ta'wTla(n) 

dengan- bagi apa yang dan jangan kamu {35} kesudahan 

nya kamu tidak mengikuti 

- 


wa ahsanu khairuw ±alika 

dari sebaik- lebih demikian 

baik baik itu 


O’ 

{36} 


Mbluqu! 

sampai 


^ sr ^ jsJij cr 11 Si 

mas'ula(n) ‘anhu kana kullu walTU’Sda wal ba?ara sam’a innas 

ditanya darinya adalah m Pr pka semua- dan hati dan pendengaran sesung- 

nya penglihatan guhnya 


wa I art 
dan tidak 
akan 



T^ 1 

4* * 

< 3 ^ 

W9 

3 


artfa 

takhriqal 

laq innaka 

maraha(n) 

fit artfi 

bumi 

menem¬ 

bus 

tidak sungguh 
dapat kamu 

sombong 

di bumi 


,^"s 

« fA * 


Cgc 4^i £,r ^ 


‘ir|da rabbika sayyi’uhu kana 

di sisi kejahatan- adalah 

Tuhanmu nya 


Kuliu tula(n) jibala 

semua {37} tingginya gunung 



Jj’i* mutjr 

Atvtdifi SWunTawjItaU 
Mud!) W,»j 1L1 Mu'tta4U 

lilfl 
MawSCl r.lfl 




17.AL-ISRA' 

(Mempeqatankan di Malam Harf) 


285 



28. Dan jika engkau berpaling dari mereka 
untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu 
yang engkau harapkan, maka katakanlah 
kepada mereka ucapan yang lemah-lem- 
but. 472 > 

29. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu 
terbelenggu pada lehermu, dan jangan 
(pula) engkau terlalu mengulurkannya (sa¬ 
ngat pemurah) nanti kamu menjadi tercela 
dan menyesal. 


30. Sungguh, Tuhanmu melapangkan re¬ 
zeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan 
membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); 
sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha 
Melihat hamba-hamba-Nya. 


31. Dan janganlah kamu membunuh anak- 
anakmu karena takut miskin. Kamilah 
yang memberi rezeki kepada mereka, dan 
kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh 
suatu dosa yang besar. 

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; 
(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan 
suatu jalan yang buruk. 

33. Dan janganlah kamu membunuh orang 
yang diharamkan Allah (membunuhnya), ke¬ 
cuali dengan suatu (alasan) yang benar. 473 ) 
Dan barang siapa dibunuh secara zalim, 
maka sungguh, Kami telah memberi kekua- 
saan 474) kepada walinya, tetapi janganlah 
walinya itu melampaui batas daiam pem¬ 
bunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang 
yang mendapat pertolongan. 

34. Dan janganlah kamu mendekati harta 
anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan 
penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 
pertanggungjawabannya. 

35. Dan sempurnakanlah takaran apabila 
kamu menakar, dan timbanglah dengan 
timbangan yang benar. Itulah yang lebih 
utama (bagimu) dan lebih baikakibatnya. 

36. Dan janganlah kamu mengikuti sesua- 
tu yang tidak kamu ketahui. Karena pende¬ 
ngaran, penglihatan, dan hati nurani, semua 
itu akan diminta pertanggungjawabannya. 

37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi 
ini dengan sombong, karena sesungguhnya 
engkau tidak akan dapat menembus bumi, 
dan tidak akan mampu menjulang setinggi 
gunung. 

38. Semua itu 475 ) kejahatannya sangat di- 
benci di sisi Tuhanmu. 


472) Maksudnya apabila kamu tidak dapat melaksanakan 
perintah Allah seperti yang tersebut daiam ayat 26 maka 
katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar 
mereka tidak kecewa karena mereka belum mendapat 
bantuan dari kamu. Daiam pada itu kamu berusaha untuk 
mendapat rezeki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu 
dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka. 

473} Lihat catatan Al-An'am (6) :151. 

474} Kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh 
atau penguasa untuk menuntut qisas atau menerima diat. 
Lihat Al-Baqarah (2): 178 dan An-Nisa' (4): 92. 

475) Semua larangan yang disebut pada ayat 22, 23, 26, 
29,31,32,33,34, 36, dan 37 surah ini. 































































39. Itulah sebagian hikmah yang diwah- 
yukan Tuhan kepadamu (Muhammad). Dan 
janganlah engkau mengadakan tuhan yang 
lain di samping Allah, nanti engkau dilem- 
parkan ke dalam neraka dalam keadaan 
tercela dan dijauhkan (dari rahmat Allah). 

40. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan 
anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil 
anak perempuan dari malaikat? Sungguh, 
kamu benar-benar mengucapkan kata yang 
besar (dosanya). 

- 41. Dan sungguh, dalam Al-Qur'an ini 
telah Kami (jelaskan) berulang-ulang (per- 
ingatan), agar mereka selalu ingat. Tetapi 
(peringatan) itu hanya menambah mereka 
lari (dari kebenaran). 

Sanggahan-sanggahan terhadap Orang-orong 
yang Mempersekutukan Allah swf. 

42. Katakanlah (Muhammad), "jika ada tu- 
han-tuhan di samping-Nya, sebagaimana 
yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan 
itu mencari jalan kepada Tuhan yang mem- 
punyai 'Arsy" 

43. Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa 
yang mereka katakan, luhur dan agung 
(tidak ada bandingannya). 

44. Langit yang tujuh, bumi, dan semua 
yang ada di dalamnya bertasbih kepada 
Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan 
bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu 
tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia 
Maha Penyantun, Maha Pengampun. 

Orang-orang Kafir Tidak Dapat Memahami 
Al-Qur’an 

45. Dan apabila engkau (Muhammad) mem- 
baca Al-Qur'an, Kami adakan suatu dinding 
yang tidak terlihat antara engkau dan 
orang-orang yang tidak beriman kepada 
kehidupan akhirat, 

46. dan Kami jadikan hati mereka tertutup, 
dan telinga mereka tersumbat, agar mereka 
tidak dapat memahaminya. Dan apabila 
engkau menyebut Tuhanmu saja dalam 
Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang 
melarikan diri (karena bend). 

47. Kami lebih mengetahui dalam keadaan 
bagaimana mereka mendengarkan se- 
waktu mereka mendengarkan engkau 
(Muhammad), dan sewaktu mereka berbisik- 
bisik (yaitu) ketika orang zaiim itu berkata, 
"Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki 
yang kena sihir." 

48. Lihatlah bagaimana mereka membuat 
perumpamaan untukmu (Muhammad); ka 
rena itu mereka menjadi sesat dan tidak 
dapat lagi menemukan jalan (yang benar). 

Bagaimana Cara Membantah Keingkaran Ka~ 
urn Musyrikin 

49. Dan mereka berkata, "Apabila kami telah 
menjadi tulang-belulang dan benda-benda 
yang hancur, apakah kami benar-benar akan 
dibangkitkan kembali sebagai makhluk 
yang baru?" 


-n-~ « vjiv——* 

0) 8^i'o2 ^2 

■ ■ —. i ■ i — ■ • i " ^i : I u.: Uiloikn cii ih»5 .. . 


ilahan 

Tuhan 


ma'allahi 

bersama 

Allah 


wa la taj'al 
dan janganlah 
kamu jadikan 


minal-hikmah(ti) rabbuka ilaiko auha mim ma 

dari hikmah Tuhanmu kepadamu mewahyukan dari apa demikian 

yang j tu 

" • " . .. ^7“ 


£ 13 ® : ■ ! 3 «S jd 

\ rabbukum Afaa?fakum madhura(n) malumam ifijahannama fa tulqa 

Tuhan maka apakah kalian { 39 } terbuang tercela dalam neraka maka kamu 

kalian 


A fa a?fakum 
maka apakah kalian 
memilihkan 


fr jahannama 
dalam neraka 
Jahanam 


t W 


1 

tulqa akr.|ara 
maka kamu yang 

dicampakkan lain 




{ 40 } 


'azTma(n) qaulan ia taquluna innakum inasa(n) 

yang besar perkataan benar-benar sungguh anak-anak 

mengucapkan kalian perempuan 


minal mala’ikati wat takhaza bii tartfirm 
dari malaikat dan dengan anak 

menjadikan anak laki-laki 

w 


.*>> a, \/-X\ i<' r r -^ 


{ 41 } 


nufura(n) ilia ’yaziduhum wa ma |j ya £zakkaru qur-am 

lari melain- menambah dan agar mereka Al-Qur'an 

kan mereka tidak ingat 

MT 


fi hStal $srrafna Wa taqat) 

dalam Kami telah meng- dan 
ini ulang-ulang sunqquh 

«w " — ! 


---. . H ,W 

j$\ ill $j£ CT all Si Sf $ J 


sabila(n) 

jalan 


arsyi 

'Arsy 


Ila zil 
kepada 
yang punya 


> >< 




labtagau izal yaquluna kama alihatung ma’ahO kana n, Q U | 

tentu mereka jika mereka sebagai- tuhan- bersama adalah jika kata- 

mencari demikian katakan mana tuhan Dia kanlah 

“ " TT~ 

*A> <44 


Us 1 ' 


samawatus lahus Tusabbihu 


langit- 

langit 


kepada- bertasbih { 43 } 
Nya 


mm 



\J> C pj 

) > > 

• 

‘amm§ 

wa ta'Slfl 

SubhanahQ 

dari apa 

dan Maha 

Maha Suci 

yang 

Tinggi 

Dia 


c&j §^02 ab M 


n n 


:n mv 


[ 42 } 

i*r 


wa ISkii bi hamdihf yusabbibu ilia min syai’in wa im fihinn(a) 
akan dengan bertasbih kecuali dari sesuatu dan di 

tetapi mem uji-Nya ____ tidak _ dalam nya 


wa man wa! artfu 

dan siapa dan bumi 

yang 


ibu 

yang 

tujuh 


\'Aj IP l)J*e 14 V bo lii 


qara’tal Wa izg gafura(n) barman 

kamu dan { 44 } Maha Maha 

baca apabila Pengampun Penyantun 


kana innahu 
adalah sesungguh- 
nya Dia 


tasbThahum 
tasbih mereka 


la tafqahuna 
kalian tidak 
mengerti 


LUc>- bjrtj>y \&>- 0^1 

hijabam bil akhirati ^ la yu’minuna wa baina! iazlna bainaka ja’alnS qurito 

tabir dengan kehidupan tidak beriman dan antara antara K^mi Al-Quran 

akhirat ‘ 


wa baina! ia2Jna 
dan antara 
orang-orang yang 


bainaka 

antara 

kamu 


ja'alnS 

Kami 

jadikan 

ll 


wa fr yafqahuhu ay aklnnaian 'alS qulubihim Waja'alna 

dan dalam mereka (tidak) agar tutup atas hati dan Kami {45} yang tmutup. 

telinga mereka 


yafqahuhu 
mereka (tidak) 
memahaminya 


'alS qulubihim 
atas hati 
mereka 


Wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


by* I Jp L-yj blj \yj 

nufura(n) .PadbSrihim wal lau wabdahQ fil qur-lini rabbaka Jakarta wa iJ§ 

lari ke belakang mereka sendiri- dalam Tuhan- kamu menyebut dan siim&ai 

mereka berpaling Nya Al-Qur'an mu _ap a b ila _ 

(Ait? i). ^ 

najw& * wa li hum ilaika yastami'Qna iz biht yastami'una bi ma a'lamu N at ^. u iaAX 
mereka 


najw£ 

berbisik- 

bisik 


..„.Jhum ilaika 

dan tatkala kepada 
mereka kamu 


iz bihT yastami^na bi ma a'lamu Nahnu . 

ketika dengan- mereka dengan lebih Kami ( 46 j 
mendengarkan nya mendengarkan apa y an g mengetahui 


JJij 1 1 y*-j 2 i oj. (JjAJaJt Jj. 

Un?ur mashura(n) rajulam ilia tattabi'Qna iq zSIitnuna yaqulu? J 

perhatikanlah {47} yang seorang melain- _ kali ?, n ^ tidak- orang-orang berkata ketiK. 


mashura(n) 

yang 

tersihir 


rajulam ilia 

seorang melain- 

laki-laki kan 


tattabi'Qna 

kalian 

mengikuti 


in 

tidak- 

lah 


z^litnuna 
orang-orang 
yang zaiim 


yaqulu? ^ 
berkata ketika 


A 3^1 05 ijsji 3 $ 

sabilS(n) fa la ya®t«t?‘dna fa dallQ amsala lakat darabu l**jj 

{481 J alan maka mereka tidak maka mereka perumpamaan- terhadap mereka bagaima 

mampu mendapatkan " ^ 1 

w* 


fa glallO 
maka mereka 
tersesat 

mw~ 


amsala 
perumpamaan- 
perumpamaan 


istkai 

terhadap 

kamu 

mw 


darabu kaifa 

mereka bagaima- 

membuat na 


- mm mm \m mm . 

01 ^ (Sis- '£33 Gft '€ nil !$ 6 j 

jadTda(n) khalqaq la mab‘Q&Qna a inna wa rufdtan *i?amaw kunnd a i?a Wa q 3 b 

fyiot yang baru ciptaan akan apakah dan benda-benda tulang kami apakah d 3 ^ n ? er .^ 

1 — : yang hancur belulang menjadi a pabila berkata 

MikM l.vlJ 

EVtadd TflWll&H J 

ftlacfd VMnJib Mlftlati 1 























































































lis 6 E. 3 ' 0 31 bW 'il' jf € 

mim m 3 khalqam Au tnadida(n) au hijaratan kQnQ Qul 

dari apa suatu atau tcra besi atau batu jadilah katakan- 

yang makhluk 


{50} 


kQnQ Qul 

jadilah katakan- 
kalian lah 


Jjl c£jJl £? 

marrah(tin) awwala * fatarakum latT quill yu'Tdunlf in ay fa sayaquIQna ?ud£ 

kali pertama menciptakan Yang katakan- mengem- siapa maka mereka ^ d 

kalian 



quill 

katakan 

lah 


yu'TdunS 
mengem- 
balikan kami 


H » 4 <S , ~ 

Oi Ja ,y> J* 

ay ‘asa qul h u (wa) mats 

baftv/a barang- katakan- ia kapan 

kali lah (Kiamat) 


may 

siapa 

yang 


fa sayaquIQna 
maka mereka 
akan berkata 


s >> > 

$udQrikum 

dada 

(fiki ran) kalian 


C • Je-J iiXJs], 

wa yaqQIQna* 1 ru’Qsahum iiaika fa sa yun-gidDna 


wa yaqQIQna 
dan mereka 
berkata 


ru’Qsahum 

kepala 

mereka 


ilaika 

kepadamu 


fa sa yun-gidDna 
lalu mereka meng- 
geleng-gelengkan 


» ^ j. 


dengan 

memuji-Nya 


1 — , 

fa tastajlbQna 
lalu kalian mematuhi 


Sy>^ pi © W 

1 yad'Qkum Yauma qarlba(n) yakftna 


I yad'Qkum 
Dia memanggil 
kalian 


pa da 
hari 


qariba(n) 
{51} dekat 


5 ft $ !&: 

•* _-. 1 . .1 li 


hiya lB(f yaqulul 11 ‘>bSdi 

dia yana mereka kepada hamba- 

y y mengucapkan 


hamba-Ku 


oCiyi 


% m xfi -h ii 

Wa qul qallla(n) ilia labi$tum il 

dan kata- {52} sebentar melain- kalian tinggal tidak- 

kanlah kan (dikubur) lah 

« & ^ w 


yakQrta 

menjadi 


wa ta?unnQna 
dan kalian 
menyangka 


li! Insani kana syaitana 

bagi adalah setan 

manusia 


f <Jz2\ % rr* & -,} 


o: 

innasy 

sesung- 

guhnya 


bainahum vaqzagu syaitana innasy 

di antara menimbulkan setan sesung- 

mereka konflik guhnya 


O-^-i 

ahsan(u) 
lebih baik 


o H * > H . . — „ jW 7 ~. 

tg a 31 fe. m a & %\ & 0 ^ 1 S 5 S. 

yasya’ iy au yarharnkum yasya’ iy blkum a'lamu Rabbukum mublna(n) ‘aduwwam 

Dia jika atau Dia merahmati Dia jika tentang lebih Tuhan {53} yang nyata musuh 

kehendaki kalian kehendaki kalian mengetahui kalian 


- . -- ;—■- 0 - wan « 

A '^^== , j villi' 

a'lamu Wa rabbuka wakila(n) ‘alaihim arsalnaka wa ma l yu'azzibkum 


a'lamu Wa rabbuka 
lebih dan 

mengetahui Tuhanmu 

Ti 


{54} 


waklla(n) 

penjaga 


‘alaihim 
atas 
mereka 

W‘» 


arsalnaka 
Kami utus 
kamu 


wa ma 
dan 

tidaklah 


I yu'azzibkum 
Dia mengazab 
kalian 


&& Gi 3 i ^33 *^4 ik 


‘ala ba'diw 
atas sebagian 
yang lain 


nablyyma 

nabi-nabi 


ba'dan faddalna wa laqad 
sebagian Kami telah dan 

melebihkan sungguh 


wal-ard(i) 
dan bumi 


fis samawati 
di langit 


bi maq 

dengan 
siapa yang 


» 0 9 * »/- 

miq dunihi za'amtum 

dari seiain kalian 

Dia sangka 


y CjjJi w. Ijjjj u,|j 


la±Tna (ud)'ul Qalid 

orang-orang panggilah katakan- {55} 

yang lah 


zabura(n) dSwQda 

Zabur Dawud 


wa ataina 
dan Kami 
berikan 


0 ^3 ^ ^ 

lamina Uia’ikal wa laTahwIlafn) \ ‘angkum ^durri kasyfad fa la y 

orang-orang mereka {56} dantidak dari kalian bahaya meng- maka 

yang itu _ memindahkan _ _ hilangkan _ tidal 


yamlikQna 
maka mereka 
tidak kuasa 


■-m- ~z -: -f‘i-w*» 

OyrjJ c->ys1 (♦ft’ j 


wa yarjuna aqrabu ayyuhum wasTlata 

dan mereka lebih siapa di antara jalan 

_mengharap _ dekat _ mereka _ 


' (y 'if' s 4 1 ^ 

LD-\^ 0° -Xc> DJ, 4 )\Sc> 


/s 

© 

mahzura(n) kana rabbika 
{57} ditakuti adaiah Tuhanmu 




ila rabbihimul 
kepada Tuhan 
mereka 


yabtaguna 

mencari 


yad'una 

menyeru 


¥•» 


‘a±aba inna 

azab sesung- 

guhnya 


'azabah(Q) 

azab-Nya 


wa yakhafuna 
dan mereka 
takut 

wm 


rahmatahu 

rahmat-Nya 


„ ^ ^ „ 4. 1 ^ 1 *> ^ • - * 1 ^ 

^V} oij 


qiyamati 

Kiamat 


qabla yaumil 
sebelum 
hari 


muhlikuha 
membinasakannya 


nafinu 

Kami 


ilia ming qaryatin 

kecuali dari suatu negeri 


dan 

tidaklah 


0 5 f “liyi Ci 3 £ 3 ' 



zalika kana 

demikian adalah 


syadlda(n) 
yang keras 


‘a^aban 

azab 


mu'azzibuha 
mengazabnya atau 


. Qalciaia^ .|^3| ^ 


MflfW 


flAn'ENt Muh,nU 

<♦ IajIiti 


JR t 7 . al-isrA' 287 1^5'- 

{M«mper/at»nkantHin«UmHari} , 

50. Katakanlah (MuhammadJ/Jadilah kamu 
batu atau besi, 

51. atau menjadi makhluk yang besar (yang 
tidak mungkin hidup kembali) menurut 
pikiranmu. "Maka mereka akan bertanya, 
"Siapa yang akan menghidupkan kami 
kembali?"Katakanlah/'Yang telah mencipta¬ 
kan kamu pertama kali." Lalu mereka akan 
menggeleng-gelengkan kepalanya kepada¬ 
mu dan berkata, "Kapan (Kiamat) itu (akan 
terjadi)?" Katakanlah, "Barangkali waktunya 
sudah dekat" 

52. yaitu pada hari (ketika) Dia memanggil 
kamu, dan kamu mematuhi-Nya sambil me- 
muji-Nya dan kamu mengira, (rasanya) hanya 
sebentar saja kamu berdiam (di dalam kubur). 

53. Dan katakanlah kepada hamba-ham- 
baKu, "Hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, 
setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan 
di antara mereka. Sungguh, setan adalah 
musuh yang nyata bagi manusia. 

54. Tuhanmu lebih mengetahui tentang 
kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia 
akan memberi rahmat kepadamu, dan jika Dia 
menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. 
Dan Kami tidaklah mengutusmu (Muhammad) 
untuk menjadi penjaga bagi mereka. 

55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa 
yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, 
Kami telah memberikan kelebihan kepada 
sebagian nabi-nabi atas sebagian (yang lain), 
dan Kami berikan Zabur kepada Dawud. 

56. Katakanlah (Muhammad), "Panggillah 
mereka yang kamu anggap (tuhan) 476 ^ se¬ 
iain Allah, mereka tidak kuasa untuk meng- 
hilangkan bahaya darimu dan tidak (pula) 
mampu mengubahnya." 


Asbabun Nuzul ayat 56 


Dan Ibnu Mas'ud bahwa ada segolongan manusia 
yang menyembah jm, kemudian jin itu memeluk 
agaraa Islam, namun sebagian orang itu masih 
tetap menyembah jin Maka Allah menurunkah ayat 
mi sebagai kecaman terhadap orang-orang yang 
menyembah sesuatu yang tidak berdaya menolong 
mereka (HRBukhan) 

57. Orang-orang yang mereka seru itu, m_e- 
reka sendiri mencari jalan kepada Tuhan 47/ ! 
siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(kepada Allah). Mereka mengharapkan rah- 
mat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, 
azab Tuhanmu itu sesuatu yang (harus) 
ditakuti" 

Kaum yang Ingkar Pasti Mendapatkan 
Hukuman 

58. Dan tidak ada suatu negeri pun (yang 
durhaka penduduknya), melainkan Kami 
membinasakannya sebelum hari kiamat 
atau Kami siksa (penduduknya) dengan 
siksa yang sangat keras. Yang demikian itu 
telah tertulis di dalam Kitab (Lauh Mahfuz). 


476) Apa yang dikatakan mereka tuhan itu ialah 
berhala, malaikat, jin, dan sebagainya. 

477) Nabi Isa a.s., para malaikat dan Uzair yang mereka 
sembah itu menyeru dan mencari jalan mendekatkan 
diri kepada Allah. 


































































€ 


288 


17. AL-ISRA' 

(Memperjaianfean di MaUm Hari? 


59. Dan tidak ada yang menghalangi Kami 
untuk mengirimkan (kepadamu) tanda- 
tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena 
(tanda-tanda) itu telah didustakan oleh orang 
terdahulu. Dan telah Kami berikan kepada 
kaum Samud unta betina (sebagai mukjizat) 
yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya 
(unta betina itu). Dan Kami tidak mengirimkan 
tanda-tanda itu melainkan untuk menakut- 
nakuti. 


Asbabun Nuzulayat 59 


59 Dart Ibnu Abbas bahwa orang-orang Mekkafe 
memrnta kepada Nabi Saw agar gunimg Shafa 
dyadikan emas dan gunung-gunung Mekkah 
diratakan supaya dapat dijadikan ladang untuk 
bercocok tanam mereka Jibril berkata kepada 
Nabi Saw., “Apakah engkau akan menangguhkan 
permintaan mereka atau meliduskannva 2 
Sekiranya engkau meluluskannya dan mereka tetap 
kufur, tentu mereka akan dibmasakan sebagaimana 
dibinasakannya umat-umat terdahulu* Nabi Saw. 
menjawab bahwa behau akan menangguhkannya. 
Maka Allah Swt. memmmkan ayat mi sebagai 
peringatan kepada Nabi Saw kaiau pemuntaan 
mereka jika diluluskan mereka akan tetap kafir. 
(HR al Hakim) 

60. Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan 
kepadamu,"Sungguh, (ilmu)Tuhanmu meliputi 
seluruh manusia." Dan Kami tidak menjadika.i 
mimpi , 478} yang telah Kami perlihatkan kepa¬ 
damu, melainkan sebagai ujian bagi ma¬ 
nusia, dan (begitu pula) pohon yang terku- 
tuk (zaqqum) dalam Al-Qur'an. Dan Kami 
menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian 
itu hanyalah menambah besar kedurhakaan 
mereka. 

Permusuhan dan Godaan Setan terhadap Ma¬ 
nusia yang Menyebabkan Kekufurannya 

61. Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman ke¬ 
pada para malaikat, "Sujudlah kamu semua 
kepada Adam," lalu mereka sujud, kecuali Iblis. 
la (Iblis) berkata, "Apakah aku harus bersujud 
kepada orang yang Engkau ciptakan dari 
tanah?" 

62. la (Iblis) berkata, "Terangkanlah kepadaku, 
inikah yang lebih Engkau muliakan daripada 
aku? Sekiranya Engkau memberi waktu 
kepadaku sampai hari Kiamat, pasti akan aku 
sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. 

63. Dia (Allah) berfirman, "Pergiiah, tetapi 
barang siapa di antara mereka yang mengikuti 
kamu, maka sungguh, neraka Jahanamlah 
balasanmu semua, sebagai pembalasan yang 
cukup. 

64. Dan perdayakanlah siapa saja di antara 
mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan 
suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasu- 
kanmu terhadap mereka, yang berkuda dan 
yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan 
mereka pada harta dan anak-anak lalu beri 
janjilah kepada mereka." Padahal setan itu 
hanya menjanjikan tipuan belaka kepada 
mereka. 

65. "Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba- 
Ku, engkau (Iblis) tidaklah dapat berkuasa atas 
mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai pen- 
jaga." 

Peringatan peringatan Tentang Nikmat Allah 
dan beberapa kejadian pada hari Kiamat 

66. Tuhanmulah yang melayarkan kapal-ka- 
pal di lautan untukmu, agar kamu mencari 
karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang 
terhadapmu. 

478) Mimpi adalah terjemah dari kata Ar-Ru‘ya 
dalam ayat ini maksudnya iaiah mimpi tentang 
Perang Badar yang dialami Rasulullah saw., sebelum 
peristtwa Perang Badar itu terjadi. Banyakpula mufasir 
menerjemahkan kata Ar-Ru'ya tersebut dengan 
penglinatan yang maksudnya, penglihatan yang 
dialami Rasulullah saw. pada waktu malam Isra dan 
Mi'raj. 





awwalun(a) bi hal 
orang-orang dengan- 

terdahulu nya 


- > 




b\ 

wr 

VI 


L)l 

T> w 

Uj 

ang 

bahwa 

ilia 

melain¬ 

kan 

bil ayati 
tanda-tanda 

nursila an 

Kami untuk 

mengirimkan 

mana'ana 

mencegah 

Kami 

dan 

tidak 



mv 




bil ayflti nursilu wa ma bl ha 

tanda-tanda Kami dan dengan 

mengirimkan tidak nya 



-> ''.in s»j>< 




^ 4 S 131 yp &|j 


mub$iratan 

secara 

nyata 


naqata 

unta 

betina 


SamQdan wa 

Samud dan Kami 

datangkan 


iss 'JSv sa \ ^ cs & 0 is? $ 


wa ma bin-nas(i) absia rabbaka 

dan manusia meliputi Tuhanmu 

tidak 


iv 


inna laka 

sesung- kepada- 
guhnya mu 


qulna Wa \1 
Kami dan 
berfirman ketika 


%}S 2 \ oM 


*** * 


a* 

VL 


matOnata 

yang 

terkutuk 


wasy syajarata! 
dan pohon 
(Zaqum) 


lin nasi 
bagi 
manusia 


fitnatal Hid 
ujian kecuali 


a rain Ska 
Kami perlihat- 
kan padamu 


■«ar 


takhwifa(n) M 
{59} menakut-nakuti melain¬ 
kan 


latT 

yang 


ru'yal juainfr 

mimpi Kami 

iadikan 


"N 'T|^*4> 3. ***»' .s' ^ S’*' & . 

LSt? kLik Vi lli 

kahTr5frvl hidv^nann ills \fla7Trliihnm fa ftia u/ivnnkhat/wA/ifiihitm 


* i 

W 

{60} 

<•1 


kablra(n) 
yang 
besar 
X 


iugyinsng ilia 
kedurhakaan kecuali 


yazTduhum fa ma wa'nukhawwifuhum fikqur Jn(i) 

menambah tetapi dan Kami menakuti dalam 

mereka tidak mereka Al-Qur'an 


iji^ es iij 

■ l-_ ri ilia * II 


ibifeiai ilia 

Iblis kecuali 


fa sajada 
lalu mereka 
bersujud 


li Sdama 
kepada 
Adam 


(us)judO 

bersujudlah 


T*r 


li! malS’ikatis 

kepada 

malaikat 


qulna Wa it 
Kami dan 

berfirman tatkala 


l-Xjb dfcjljl Jli JeftsA* Jl5 


NS* 

lati hatal ara aitaka 031a pna(n) 

yang ini apakah Engkau Iblis {61} dari tanah 

(Adam) memandang berkata 


m; 


■a ahlanlkanna 
sungguh aku 
akan menyesatkan 


khalaqta II man a asjudu quid 

Engkau kepada apakah aku dia 
ciptakan orang yang akan bersujud berkata 



- \ 

y 

gi>i 



qiySmati 

ila yaumil 

akhkhartani 

la’in 

‘alayya karramta 

Kiamat 

sampai 

hari 

Engkau memberi 
waktu kepadaku 

sungguh 

jika 

atasku Engkau 

muliakan 


s -Mp4 *^i 




~ww 


M 


^ (Oi 




1' i 


fa inna minhum 

maka di antara 

sungguh mereka 


tabi'aka fa man (it)hab Q^lat 

mengikuti maka barang pergiiah Dia 

kamu siapa yang berfirman 


{62} 


qalila(n) 

sedikit 


irar 


ills zurriyyatahA 

kecuali anak 

keturunannya 

v* 


nor 


A" *i . ^ * y I# Si s s''' 


kamu sanggup 


manis Wastafzlz maufura(n) JazS’am 

siapa dan perdayakanlah {63} yang pembala- 

yang cukup san 

«P 7“ V I f l 


jazS : ukum 

balasan 

mereka 


lahartname 

Jahanam 


ih . in sfja raiilika hi khailika ‘alaihim u/g aillh hi canlilrgi A ’nrT 


wa syanft-hum 
dan bersekululah 
dengan meraka 


wa rajilika 
dan pasukan 
pejalan kaki 


bi khailika 
dengan pasukan 


‘alaihim 

atas 

mereka 


wa ajllb 
dan kerahkanlah 


Vi 


syaitSnu 


melairt- setan 

kan 


> > > X 

' ya'iduhumusy 
memberi janji 
kepada mereka 


IS *p5ta i%% 

wa m3 'wa'irlhmn anladi fi] ainyi/5li 


bi §autika ^ ' rrvinhtim 

dengan di antara 

suara kamu mereka 


wa ma 
dan 
tidak 


' wa ‘idhum 
dan beri 
janji mereka 


wal auladl 
dan anak-anak 


fll amv/Sli 
dalam harta 




wa kafj 
dan 

cukuplafi 


sultan(un) 

kekuasaan 


‘alaihim 

atas 

mereka 


laka 

bagimu 


laisa ‘ibicfr 

tidak hamba- 

hamba-Ku 


cA UJLr* 

Inna gurCir|(nl 

sesung- {64} tipuan 

guhnya 




-iLlUll =l\ 

ii .IL m ^ hlfrimiil x/i i-»iT 


futka ' lakumul 

perahU' bagi kalian 

ppfahu 


0 11^2 

rahfma(n) ’bikum 

{ 66 } Maha kepada 

Penyayang kalian 



yuzjT 

menjalankan 

iJi 

lazr 

Yang 

0 

Rabbukumul fz ._. 

Tuhan 165 j 

kalian 


v* <^>y. 

♦* ^ 

wakila(n) 

penjaga 

bi rabbiha 
dengan 
Tuhanmu^ 

kana 

adalah 

-"* 9 — 

innahu 

sesungguh- 

w 

1 mirt fadlih(T) 
dari 

M 

li tabtagu 
agar kalian 

Tb'ij, 

fit bafiri 
di laut 


nya Dia 


karunia-Nya 




































































V« IV W «P 4 t. . . 

^ eg iei ^5 5: is. ^ 4 % >ii» 

^^ .... . . - . _.*T 1 mi— . , 1- _ -l_II- ** C.l L.„k„! \AI~ ,4,*. 


"Viajjakum fa lamma iyyah(u) ilia 
Dia selamatkan maka kepada- kecuali 
kalian ketika Nya 

~mw 


man dalia 
siapa hilanglah 
yang 


HI bahri 
di laut 


^lurru massakumug Wa i±a 
bahaya menimpa dan 
kalian apabila 


I z.1 'Mi\ 8 as $4 


_ 

yakbsrfR ay A fa amintum 
Dia bahwa maka apakah kalian 

membenamkan merasa aman 

— mm 


w 

{67} 


kafura(n) 

sangat 

ingkar 


iqsanu 

manusia 


wa kanal 
dan 
adalah 


{a'radtum ' ilal barri 
kalian kedaratan 

berpaling 


^3 ^===£& j\ 

lakum la tajidu summa bagiban ' 'alaikum yursila au barri janibal bikum 

bagi kalian tidak kemudian angin kencang kepada Dia atau daratan sebagian bersama 

kalian mendapatkan _ berpasir kalian menqirimkan kalian 


'alaikum 

kepada 

kalian 


< »>< -i *1' 

bu ££ o\ 

fa yursila ukhrS taratan ffhi ’ yu'Tdakum 
lalu Dia lagi sekali di Dia akan kem- 

mengirimkan dalamnya balikan kalian 


yursila 
Dia 

mengir imkan 


janibal 
daratan sebagian 


*>* \ ^ .f,» 

ay amiqium Am 
bahwa apakah kalian atau 
merasa aman 


{ 68 } 


m cnmma * kcifarti im hi ma * fa vunnnakum minar rThi aasifam ‘alaikum 


la tajidu summa * kafartum bi ma * fa yugriqakum minar rThi 

kalian tidak kemudian kalian kafir dengan dan Dia tenggelam- dari angin 

dapatkan sebab kan kalian 


„ , VSf M 

*Aib“j Csd jj&j 

waVia main ahum adama barn karramnS Wa laqad 

dan Kami Adam anak cucu Kami telah dan 

lebihkan mereka memuliakan sungguh 


qagifam 1 ‘alaikum 
yang atas 

kencang_kalian 


{69} 


l ^ - 




>■ 

wa fatfdalnahum 
dan Kami 
lebihkan mereka 

mm 


minat tayyibSti 
dari yang baik-baik 


19 -W 

»> \Z'" 

' wa razaqnahum 
dan Kami beri 
mereka rezeki 

w 


>> 

tabT'aM bihT 
penolong dengan- 
nya 


e& $3 

‘alaina lakum 
atas bagi 

Kami kalian 


^J15 


wal bahri 
dan laut 


fil barri 
di da rat 


** N 


Vm~Z — !•! — ~ 1*1 »l 19 

f { \ " A. .»> ^ S* a. **£ •» \' 

^L^aAi bilU- o-*-5 J^~ === \^F’ 

* kulla unSsim nad’Q Yauma taf^Tla(n) khalaqna mim man " ‘al§ kaSTrim 


tiap-tiap manusia 


Kami 

memanggil 


sji# 


hari {70} 
(Kiamat) 


Kami telah dari orang 
ciptakan yang 


atas kebanyakan 


yaqra'Qna 

akan 

membaca 


fa ula’ika 
maka mereka 
itu 



<>■» 

fa man 
maka barang 
siapa 


’ bi imamihim 
dengan pemimpin 
mereka 


VM - 

ft haiiihT 
pada ini 
(di dunia) 

<1X 

kana 

dia 

Cj*J 

Wa mang 
dan barang 
siapa yang 

V\ j (1) Lu y a 

n, fi - ~ ^—=> 

fatlla(n) wa 13 yu?lamGna 

\/\j sedikit dan mereka tidak 

pun dizalimi 

-A w . ✓ 

kitabahum 
kitab mereka 

k§du 

mereka 

hampir 

oij 

Wa ing 
dan 

sungguh 

8 ^ is$ 

sabila(n) wa atfallu 

{72} jalan dan dia lebih 

tersesat 

a'ma 

buta 

'^4 

fil akhirati 
di akhirat 

fa huwa a‘m§ 

maka buta 

dia 

gairahu 
se la in nya 

nils 

r» 

‘alaina 
atas Kami 

li taftariya 
agar kamu 
mengada-adakan 

kepadamu 

mrm 7 

auhalna 

Kami 

wahyukan 

” < - 

wiig. 

‘anil lazt 
dari yang 

dtysAJ 

la yaftinunaka 
akan memaling- 
kanmu 

“W v*l 

mm r~ 


st 




17. AL-ISRA' 

(Mcmperjalankan di Matam Hari) 


289 



£! 




»i ? ji j A 2SXi& 


killa laqad gabbatnaka 
kamu sungguh Kami tetapkan 
hampir kamu 

---*>« - 


aq la Wa lau khallla(n) 

bahwa tidak dan {73} teman 
kalau 


lat takhaiuka wa i±al 

tentu mereka dan jika 

mengambil kamu demikian 


1 # 1 


CiliiiV li} 

la a±aqn§ka l±al 

niscayaKami jika 

rasakan kepadamu demikian 


qtl’fal 

lipat 

ganda 


O \f 0 < \'A' "(\ 
wjm la-^> twj 

nasTra(n) ‘alaina laka 

{75} seorang atas bagimu 

pelindung K<—’ 


i Vi 1 

qaiila(n) 



{74} 


sedikit 




la tajidu Summa mamati 

kamu tidak kemudian sesudah 

dapatkan mati 



wa bi'fal l^ayati 

dan lipat waktul 

I ganda hidup | 

i nrmftviB 

i T@wliai, 

Mrtdd talfiT) 

W f* 



ilaihim tarkanu 

kepada condong 

mereka 


67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di 
lautan, niscaya hilang semua yang (biasa) 
kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika 
Dia menyelamatkan kamu ke daratan, 
kamu berpaling (dari-Nya). Dan manusia 
memang selalu ingkar (tidak bersyukur). 

68. Maka apakah kamu merasa aman 
bahwa Dia tidak akan membenamkan 
sebagian daratan bersama kamu atau Dia 
meniupkan (angin keras yang membawa) 
batu-batu kecil? Dan kamu tidak akan 
mendapat seorang pelindung pun, 

69. ataukah kamu merasa aman bahwa 
Dia tidak akan mengembalikan kamu 
ke laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan 
angin topan kepada kamu dan diteng- 
gelamkan-Nya kamu disebabkan keka- 
firanmu? Kemudian kamu tidak akan 
mendapat seorang penolong pun dalam 
menghadapi (siksaan) Kami. 

70. Dan sungguh, Kami telah memuliakan 
anak cucu Adam, dan Kami angkut 
mereka di darat dan di laut, dan Kami 
beri mereka rezeki dari yang baik-baik, 
dan Kami lebihkan mereka di atas banyak 
makhluk yang Kami ciptakan dengan 
kelebihan yang sempurna. 

71. (Ingatlah), pada hari (ketika) Kami 
panggil setiap umat dengan pemimpin- 
nya; dan siapa yang diberikan catatan 
amalnya di tangan kanannya mereka akan 
membaca catatannya (dengan baik), dan 
mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. 

72. Dan barang siapa buta (hatinya) di 
dunia ini, maka di akhirat dia akan buta 
dan tersesat jauh dari jalan (yang benar). 

Perlawanan terhadap Nabi Muhammad 
saw. Akan gagal, seperti terhadap Nabi - 
nabiDahulu 

73. Dan mereka hampir memalingkan 
engkau (Muhammad) dari apa yang te¬ 
lah Kami wahyukan kepadamu, agar 
engkau mengada-ada yang lain terhadap 
Kami; dan jika demikian tentu mereka 
menjadikan engkau sahabat yang setia. 

74. Dan sekiranya Kami tidak memper- 
teguh (hati)mu, niscaya engkau hampir 
saja condong sedikit kepada mereka, 

75. Jika demikian, tentu akan Kami rasa¬ 
kan kepadamu (siksaan) berlipat ganda 
di dunia ini dan berlipat ganda setelah 
mati, dan engkau (Muhammad) tidak 
akan mendapat seorang penolong pun 
terhadap Kami. 














































































290 


17. AL-ISRA' 

{Memperjalankan di Mataw H*d> 


76. Dan Sungguh, mereka hampir membuatmu 
(Muhammad) gelisah di negeri (Mekah) karena 
engkau harus keluar dari negeri itu, dan kalau 
terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu me¬ 
reka tidak akan tinggal (di sana), melainkan 
sebentar saja. 479 > 

77. (Yang demikian itu) merupakan ketetapan 
bagi para rasul Kami yang Kami utus sebelum 
engkau , 480) dan tidak akan engkau dapati per- 
ubahan atas ketetapan Kami. 

Petunjuk-petunjuk Allah dalam Menghadapi 
Tantangan 

78. Laksanakanlah salat sejak matahari terge- 
lincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan 
pula salat) Subuh, 58 Sungguh, salat subuh itu 
disaksikan (oleh malaikat). 

79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah 
salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan 
bagimu: mudah-mudahanTuhanmu mengang- 
katmu ke tempat yang terpuji. 

80. Dan katakanlah (Muhammad), Ya Tuhanku, 
masukkan aku ke tempat masukyang benar dan 
keluarkan (pula) aku ke tempat keluaryang benar 
dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan 
yang dapat menolong (ku) 

81. Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang 
dan yang batil telah lenyap." Sungguh, yang 
batil itu pasti lenyap. 

82. Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) 
yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang 
yang beriman, sedangkan bagi orang yang 
zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah 
kerugian. 

83. Dan apabila Kami berikan kesenangan ke¬ 
pada manusia, niscaya dia berpaling dan men- 
jauhkan diri dengan sombong; dan apabila dia 
ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. 

84. Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang 
berbuat sesuai dengan pembawaannya ma 
sing-masing."MakaTuhanmu lebih mengetahui 
siapa yang lebih benar jalannya. 

85. Dan mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, "Ruh 

I itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu 
diberi pengetahuan hanya sedikit." 


Asbabun Nuzul ayat 85 


Dan Ibnu Mas’ud bahwa pada suatu ban Nabi 
Saw. berjalan dengan tongkat di Madinah disertai 
Ibnu Mas ud dan lewat di depan segolongan kaum 
Yahudi Salah seorang dan mereka berkata, ’’Man 
kita bertanya kepadanya” Mereka berkata, ”Coba 
terangkan kepada kami tentang ruh” Nabi Saw. 
berdm sesaat seraya mengangkat kepala ke langit. 
Terlihatlah beliau sedang diberi wahyu Kemudian 
beliau bersabda bahwa ruh adaiah urusan Tuhan 
Ayat mi turun berkenaan dengan penstiwa tersebut 
(HR Bukhari). 

Tantangan dari Nabi Muhammad saw. terhadap 
Manusia untuk Menandingi Ai-Qur'an 

86. Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, 
niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu (Muhammad), dan eng¬ 
kau tidak akan mendapatkan seorang pembela 
pun terhadap Kami, 

479) Kalau sampai terjadi Nabi Muhammad saw. diusir 
oleh penduduk Mekah, niscaya tidak akan lama hidup 
di dunia, dan Allah segerakan membinasakan mereka. 
Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah bukan karena 
pengusiran kaum Quraisy, melainkan semata-mata karena 
perintah Allah. 

480) Maksudnya setiap umat yang mengusir rasul 
pasti akan dibinasakan Allah. Demikian itulah sunnah 
(ketetapan) Allah swt. 

481) Ayat ini menerangkan waktu salat yang lima, 
Tergelincir matahari untuk waktu salat Zuhur dan Asar, 
gelap malam untuk waktu Magrib, Isya', dan Subuh. 

482) Memohon kepada Allah agar kita memasuki suatu 
ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik dan 
penuh keikhlasan serta bersih dari riya dan dari sesuatu 
yang merusakkan pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan 
kepada Nabi agar berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan 
ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah agar 
kita memasuki kubur dengan baik dan keluar daripadanya 
ketika hari berbangkit dengan baik pula. 
















































































Gul 

katakan- {87} 
lah 


\1± \}\ Si & iaJij 


qur-Sni h£2al 

Al-Qur'an ini 


bi mi&N 
yang 
serupa 


ya’tQ ay 

mereka bahwa 

mendatangkan 


‘aia wal jinnu 
atas dan jin 


S' M #&f 

\Aid IdnaH li hoMln * ha’rii ihum kilrrci (i/s Ian hi miillhi If. wo'rrma 


Wa laqad 

dan {88} 

sungguh 

w 


^ahTra(n) 

saling 

menolong 


A T JTIF, „ 

-fin J8I JP Jfo* oP'i 


li ba'cllq 
bagi sebagian 
yang lain 


ba’tfuhum kflna 

sebagian adalah 

mereka 

«v 


wa iau bi m^llhii 13 ya'ttina 

walaupun yartg serupa me^ka tidak 
dengannya mendaEangkan 


■w 


n§si 

manusia 


akSarun fa aba 
kebanyakan maka 


maSalin ming kulli qur-Sni 
perum- dari Al-Qur'an 

tiap-tiap 


tafjura lan& 
kamu memancar- 
kan untukkami 

mw 


ijr*" 



H , 

IjilSj 

batts 

laka 

nu’mina 

Ian 

Wa qSIQ 

sehingga 

kepada 

kamu 

kami 

beriman 

tidak 

akan 

dan mereka 
berkata 


fl hfi^sl Hh ntej sarrafnft 

dl d tifam bagi Kami 

ini manusia jeiliiSkan 




{89} 


iV.I'Sr- 


|R 

VI 


kufur£(nl iJlfl 

mgkar kecuali 



li 


,11 HI* 


■'min nakhTliw 
dari kurma 


jannatum 

kebun 


& o^S ji 0 X3& tgf&u 


(S' 




laka 

bagi 

kamu 


takuna 

menjadi 


Au 

atau 


{90} 


yambu'a(n) 
mata air 


m-ifral ar<Ji 
dari bum] 


Japi j\ IfrlU- _/>u£s 


kamS samS’a tusqilss Au .J’l. tafjTrS(n) khiiaiaha 

sebagai- langit kamu atau 191J terpancar di celah- 

mana menjatuhkan celahnya 

* *gr. r “ v 

billihi ta’tiya 
dengan kamu men- 
Allah datangkan 

~w 

.>? > 


anhara fg tufajjlrgl 

sungai-sungai lain kamu 
allrkan 


qabllS(n) 
{92} berhadap- 
hadapan 


i li-C £$> ^6 


wal mals’ikati 
dan malaikat 


. — „ 

O^J J ZrJ &L«-^l<j db* jl Srt^o^ <->_yV 


J 

au kisafan 
atau berkeping- 

keping 


‘alaina zfl'smta 
atas kamu katikan 
kami 


nuYnina wa Ian 

kami dan tidak 

beriman akan 


frs-sama'ti) ' tarqa au ^miq 2ukhrufln baitum laka yakQna Ay 

di langit kamu atau dari perhiasan rumah bagi adalah atau 

naik kamu 


-*•>-k—*•» UP -~ 

J Ig £& 3j£ k. ^0, 


del rabbT 
bukankah Tuhanku 


subliSna qul naqra'uh(u) kitaban ‘alainS tunazzila hatta li ruqfyyftn 
Mahasuci katakan- kami Kitab atas kamu sehingga a>Un 

lah membacanya kami menurunkan kenaikan kamu 

» i i n - " _ t . «* ^ *w. 

ij. IjHJi Gl o*\3\ Uj 

* ici’ahumul \t yu’minu ay n§sa mana'an Wa m§ rasula(n) basyarar ills kuntu 

datang pada ketika beriman untuk manusia mengha- dan {93} sebagai manusia kecuali aku 

mereka _ langji tidak 


r jj J 0 -3^5 1 ^ $6 ii iiip 


sebagai 
Rasul 

TO - 


-r > > r. 


kana 

dia 


uau Qui 

jikalah kata- 

kanlah 


{94} 


03 


rasula(n) basyarar 

sebagai seorang 

Rasul manusia 

v* v>i 


i ba'aSallahu 
apakah Allah 
mengutus 


qalu 

mereka 

berkata 


e/vg H 9 A hudfl 

bahwa kecuali petunjuk 


‘aiaihim 

atas 

mereka 


la nazzalna 
niscaya Kami 
turunkan 


mutma’innina 

tenteram 



jorz v# 

z 




% 

malS’ikatuy 

para 

malaikat 


m artfi 

rft bunri 


> 

bill&hl 

Allah 


J5 


{95} 


"W 



&=a; xMs:a 


mines snm-Yi 
atas mereka 


® f !3r of 

_ hasTrafn) khabiram bi 'ibadihi kSna innahu ' wa bainakum hainT aunhiriam 

t 

bMtt‘ 



khabiram bi 'ibadihi k§na innahu 

Maha terhadap hamba- adalah sesungguh- 

Mengetahui hamba-Nya nya Dia 


wa bainakum 
dan antara 
kalian 


bain! 

antara 

aku 


syamdam 

sobagai 

saksr 


Wliliil 




17. AL.ISRA' 


291 



87. kecuali karena rahmat dari Tuhan- 
mu. Sungguh, karunia-Nya atasmu 
{MuhammadJ sangat besar. 


88, Katakaniah, ’Sesungguhnya jika ma¬ 
nusia dan jin berkumpul untuk membuat 
yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini r 
mereka tidak akan dapat membuat yang 
serupa dengannya, sekali pun mereka 
saling membaniu satu sama lain."' 

89, Dan sungguh, Kami telah menjelaskan 
berulang-ulang kepada manusia datam 
Al-Qur'an ini dengan bermatam-matam 
perumpamaan, tetapi kebanyakan ma¬ 
nusia tidak menyukainya bahkan meng- 
ingkari(nya). 

90, Dan mereka berkata, "Kami tidak 
akan percaya kepadamu (Muhammad) 
sebelum engkau memancarkan mata air 
dari bumi untuk kami, 


91. atau engkau mempunyai sebuah ke¬ 
bun kurma dan anggur, ialu engkau alir- 
kan di cefah-celahnya sungai yang deras 
alirannya, 

92. atau engkau jatuhkan langit berke- 
ping-keping atas kami, sebagaimana 
engkau katakan, atau (sebelum) engkau 
datangkan Allah dan para malaikat berha- 
dapan muka dengan kami, 

93. atau engkau mempunyai sebuah ru¬ 
mah (terbuat) dari emas, atau engkau 
naik ke langit. Dan kami tidak akan 
mempercayai kenaikanmu itu sebelum 
engkau turunkan kepada kami sebuah 
kitab untuk kami baca" Katakaniah 
(Muhammad), "Mahasuci Tuhanku, 
bukankah aku ini hanya seorang manusia 
yang menjadi rasul?" 

Keingkaran Orang-orang Kafir dan Bantah- 
an terhadapnya 

94. Dan tidak ada sesuatu yang meng- 
halangi manusia untuk beriman ketika 
petunjuk datang kepadanya, selain perka- 
taan mereka, "Mengapa Allah mengutus 
seorang manusia menjadi rasul?" 

95. Katakaniah (Muhammad), "Sekiranya 
di bumi ada para malaikat, yang berjalan- 
jalan dengan tenang, niscaya Kami tu¬ 
runkan kepada mereka malaikat dari 
langit untuk menjadi rasul" 

96. Katakaniah (Muhammad), "Cukuplah 
Allah menjadi saksi antara aku dan kamu 
sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, 
Maha Meiihatakan hamba-hamba-Nya" 



























































4 


292 


17. AL-ISRA' 

{Mwnpcrjatftnkan cM Matan Har<! 


97. Dan barangsiapa yang diberi petunjuk 
oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, 
dan barang siapa Dia sesatkan, maka engkau 
tidak akan mendapatkan penolong-peno- 
long bagi mereka selain Dia. Dan Kami akan 
mengumpulkan mereka pada hari Kiamat 
dengan wajah tersungkur, dalam keadaan 
buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman me 
reka adalah neraka Jahanam. Setiap kali 
nyala api Jahanam itu akan padam, Kami 
tambah lagi nyalanya bagi mereka. 

98. Itulah balasan bagi mereka, karena se- 
sungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat 
Kami, dan (karena mereka) berkata/Apabila 
kami tefah menjadi tuiang belulang dan 
ben da-ben da yang hancur, apakah kami 
benar-benar akan dibangkitkan kembali 
sebagai makhluk baru?" 

99. Dan apakah mereka tidak memperhati- 
kan bahwa Allah yang mendptakan langit 
dan bumi adalah Mahakuasa (pufa) men¬ 
ciptakan yang serupa dengan mereka, dan 
Dia telah menetapkan waktu tertentu (mati 
atau dibangkitkan) bagi mereka, yang tidak 
diragukan lagi? Maka orang zalim itu tidak 
menolaknya kecuali dengan kekafiran. 

100. Katakaniah (Muhammad), "Sekiranya 
kamu menguasai perbendaharaan rahmat 
Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu 
tahan, karena takut membelanjakannya" 
Dan manusia itu memang sangat kikir. 

Beberapo Kisah Pengalaman Nabi Musa 
a.s. Sebagai Pelipur Kesusahan Hati Nabi 
Muhammad saw. 

I 101. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
kepada Musa sembilan mukjizat yang 
nyata 483 ) maka tanyakanlah kepada Bani 
Israil, ketika Musa datang kepada mereka 
lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai 
Musa! Sesungguhnya aku benar-benar men- 
duga engkau terkena sihir." 

102. Dia (Musa) menjawab, "Sungguh, eng¬ 
kau telah mengetahui, bahwa tidak ada 
yang menurunkan (mukjizat-mukjizat) itu 
kecuali Tuhan (yang memelihara) langit 
dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; 
dan sungguh, aku benar-benar menduga 
engkau akan binasa, wahai Fir'aun." 

103. Kemudian dia (Fir'aun) hendak meng- 
usir mereka (Musa dan pengikutnya) dan 
bumi (Mesir), maka Kami tenggefamkan dia 

I (Fir'aun) beserta orang yang bersama dia 
seluruhnya, 

104. dan setelah itu Kami berfirman kepada 
Bani Israil, "Tinggallah di negeri ini, tetapi 
apabila masa berbangkit datang, niscaya 
Kami kumpulkan kamu dalam keadaan 
bercampur-baur" 


483) Mukjizat yang sembilan itu ialahtongkat,tangan, 
belalang, kutu, katak, darah, topan, laut dan gunung 
(Sinai). 























































vw<nw 


111 \yj\ ll l>J-5 Jl ft p) js 

'23 mtrig qablthi ’ ‘ilma Qtul lamina innal la tu’minQ au bihT amlnu Qul 

ipabila sebelum- llmu diberi orang-orang sesung- kalian tidak atau dengan- beriman- kata- 

yang 



$ubl>£no 
Maha Suci 


oyytij 

Wa yaqulQna 
dan mereka 
berkata 


{107} 


innal 

sesung- 

guhnya 


l§ tu’minG 
kalian tidak 
beriman 


bihT §mlnu 

dengan- beriman- 
nya lah 


QuE 

kata- 

kanlah 


\jaJL 'ojj£ 


sujjad5(w) 

bersujud 


lil a£q§ni 
atas 
wajah 


yakhirrOna 

mereka 

menyungkurkan 


‘alaihim 

atas 

mereka 


— - w*w” - 

fp 4-> 

..... ..hi IM fir'll III cs-j'rfarti \A/i waUhirrfind* 'n“il =UrO rahhirtfS WP^rflJ 


wa yazTduhum 
dan menambah 
mereka 


yabkDna 

mereka 

menangis 


III a^qani 
atas 
wajah 


Wa yakhirrDna 
dan mereka 
menyungkurkan 

w 


{108} 

f*r 


lamaf'u!a{n) 

pasti 

dipenuhi 


rabbin^ 

Tuhan 

kami 


wa'du 

janji 


~^1*9 19 u ^ _ 

% list ]£aJ\ aii/n 45 


fa lahul 
maka 
bagi-Nya 


tad f Q 

kalian 

seru 


ayyim mS 
mana 
saja 


rabman(a) 
Yang Maha 
Pengasih 


awkfur 
atau serulah 


(ud)‘ullSha 
serulah Allah 


Qulid 

katakan- 

lah 


fti 




{109} 


khu$yu J S(n) 

khusyuk 



---1<#- 1J 

c&% It'SUt 


wa IS tukhSfit 
dan jangan kamu 
merendahkan 


bi $alStika 
dalam (bacaan) 
shalat kamu 


wa IS tajhar 
dan janganlah 
kamu mengeraskan 


husnS 
yang baik 


asmS’ul 

nama-nama 


f * , .% i U| A' si - ^ 

j&c* <j? j\\ aJi. 'O'*,; 


yakul wa lam waladaw 
ada dan anak 
tidak 


yattakhte 

menjadi- 

kan 


lam 

tidak 


la±T 

Yang 


lillShll 

bag! 

Allah 


framdu 

segala 

puji 


Wa quill 
dan kata- 
kanlah 


• w* • 
{ 110 } 


sabTlS(n) 

jalan 


baina Malika 
antara 
demikian 




■ 

v/ 

takblra(n) 
{111} sebesar- 
besarnya 


wa kabbirhu 
dan agung- 
kanlah Dia 


minai ±ulli 
dari 

kehinaan 


waliyyum 

penolong 


lahQ 

bagi- 

Nya 


yakul 

ada 


wa lam 
dan 
tidak 


fil mulki 
dalam 
kerajaan 


syarTkurj 

sekutu 


lahQ 

bagi- 

Nya 



ral^Tm 

Maha Penyayang 


rabmSnir 

Yang Maha Pengasih 


BlsmillShir 
Dengan nama Allah 


TZ - M 14 - — WV~. : 

■ i ja & CJ&\ i *& Sys ijii A 33 -' 



18. AL-KAHF 
(Qua) 


293 


9 


105. Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu de¬ 
ngan sebenarnya dan (Al-Qur'an) itu turun 
dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami 
mengutus engkau (Muhammad), hanya se- 
bagai pembawa berita gembira dan pem- 
beri peringatan. 

106. Dan Al-Qur'an (kami turunkan) ber- 
angsur-angsur agar engkau (Muhammad) 
membacakannya kepada manusia perlahan- 
lahan, dan Kami menurunkannya secara 
bertahap. 

107. Katakanlah (Muhammad), "Berimanlah 
kamu kepadanya (Al-Qur'an) atau tidak 
usah beriman (sama saja bagi Allah). Se- 
sungguhnya orang yang telah diberi pe- 
ngetahuan sebelumnya, apabila (Al-Qur- 
'an) dibacakan kepada mereka, mereka 
menyungkurkan wajah bersujud, 

108. dan mereka berkata, "Mahasuci Tuhan 
kami; sungguh, janji Tuhan kami pasti 
dipenuhi." 

109. Dan mereka menyungkurkan wajah 
sambil menangis dan mereka bertambah 
khusyuk. 

110. Katakanlah (Muhammad), "Serulah 
Allah atau serulah Ar-Rafimon. Dengan 
nama yang mana saja kamu dapat menyeru, 
karena Dia mempunyai nama-nama yang 
terbaik (Asma'ul Husna) dan janganlah 
engkau mengeraskan suaramu dalam salat, 
dan janganlah (pula) merendahkannya, dan 
usahakan jalan tengah di antara kedua itu." 


Asbabun Nuzul ayat 110 


Dari Ibnu Abbas bahwa pada suatu han Rasulullah 
Saw. shalat di Mekkah dan berdoa, ”Ya Allah, ya 
Rahman” Kaum musyrikm berkata, ’’Perhatikanlah 
orang yang murtad dari agamanya, i-a melarang 
kita menyeru dua Tuhan, sementara dia sendiri 
menyeru dua Tuhan” Maka turunlah ayat ini 
yang raenjelaskan bahwa Allah Maha Bsa, tapi 
mempunyai nama-nama yang terbaik. (HR Ibnu 
Marduwarh) 

111. Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah 
yang tidak mempunyai anak dan tidak (pula) 
mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya, 
dan Dia tidak memerlukan penolong dari 
kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung- 
agungnya. 




AL-KAHF 

Makkiyyah 

Surah ke-18 • 1 TO aval 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

ANCAMAN TERHADAP KEPERCAYAAN 
TUHAN PUNYAANAK 

1. Segala puji bagi Allah yang telah 
menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada 
hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya 
bengkok;^ 11 

2. sebagai bimbingan yang lurus, untuk 
memperingatkan akan siksa yang sangat 
pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar 
gembira kepada orang-orang mukmin yang 
mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan 
mendapat balasan yang baik, 

3. mereka kekal di dalamnya untuk selama- 
lamanya. 

4. Dan untuk memperingatkan kepada 
orang yang berkata, "Allah mengambil se- 
orang anak" 

484) Tidak ada dalam Al-Qur'an makna yang berlawa- 
nan dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran. 


























































5. Mereka sama sekali tidak mempunyai 
pengetahuan tentang hal itu begitu pula 
nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya 
kata-kata yang keluar dari mulut mereka; 
mereka hanya mengatakan (sesuatu) kebo- 
hongan belaka. 


6 Maka barangkali engkau (Muhammad) 
akan mencelakakan dirimu karena bersedih 
hati setelah mereka berpaling, sekiranya 1| 
mereka tidak beriman kepada keterangan \( t 
ini (Al-Qur'an). 


W 


takhruju 


kalimatan 

perkataan 


■-(K5 . mw ' ' 

. ^ 'min 'iEmiw _ bihT 

dari ilmu 


kaburat 

alangkah 

besar 


' Ma lahum 


Lc && 00? 4\, 

r> * . 0! -, n v ilia yaqQluna iy nhvahmim 


bag! Tnerekfr 


kaziba(n) 

dusta 


yaquluna 

mereka 

berkata_ 


atonhinim. 

mulut-muiut 
h nrereka 


7 Sesungguhnya Kami telah menjadikan 
apa yang ada di bumi sebagai perhiasan 
baginya, untuk Kami menguji mereka, siapa- 
kah di antaranya yang terbaik perbuatannya. 


UfiJ 


Q &♦* S&k i 51 

.. . -. < yu’minu lam : ■-v**n 

haHiii bi haial ... .. jcji; perbuatan ’ 

mereka 


{6} 


asafa(n) 

bersedih 


hadTSi 

keterangan 

(Al-Qur'an) 


bi ha±al 
dengan 


A" 


* '"f 


8 Dan Kami benar-benar akan menjadikan 
(pula) apa yang di atasnya menjadi tanah 
yang tandus lagi kering. 


K1SAH ASHABUL KAHF1 


9 Apakah engkau mengira bahwa orang 
yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) 
Ar-raq/m ' itu, termasuk tanda-tanda (ke- 
besaran) Kami yang menakjubkan? 


amala(n) 

perbuatan¬ 

nya 


( Ai-Qu r an; _■■ ■■_ _ _ — — — — — — 

zTna tef' " 'alal arqli m * 

_ ■ nahinwahum laha zinaiai ,_ ; aoa 

perhiasan 


ayyuhum 
siapa di antara 
mereka 


. nabluwahum 
Kami hendak 
menguji mereka 


hasibta 

kamu mengira 


{8} 



‘alal arqli 
diatas bumi 


yang 

tandus 


10. (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda 
itu berlindung ke dalam gua lalu mereka 
berdo’a, "Ya Tuhan kami. Berikanlan ran- 
mat kepada kami dari sisi-Mu dan sem- 
purnakanlah petunjukyang lurus bagi kami 
dalam urusan kami" 


{9} 


'ajaba(n) 
mengagum 
kan 


tandus ^ _ —. — — 

‘■'7 ranTmi kahfl 

gua 


(a ja'iluna 
benar-benar telah 
menjadikan 


ma 

apa 

yang 

if 


la'aini 

jadikan 




iJV 

Wa inna ryi 
dan sungguh 
Kami 




min ayatina 
dari ayat-ayat 
Kami 

% T # 


war raqTmi 
dan batu 
tertulis 


as^abal 

penghuni 


o' 

anna 

bahwa- 

sanya 


fa gain kedalamgua menca"teg 


l\ 


11. Maka Kami tutup telinga mereka di 
dalam gua itu, 486) selama beberapa tahun, 


12. kemudian Kami bangunkan mereka, 
aqar Kami mengetahui manakah di antara 
kedua golongan itu^) yang lebih tepat 
dalam menghitung berapa lamanya mereka 
tinggal (dalam gua itu). 


mil ladungka 
dari sisi-Mu 


iwini 

beriiah 

Kami 


fa q§lu 
lalu mereka 
berkata 


fityatu 

pemuda- 

pemuda 


awal 

mencari tempat 
berlindung 


it 

ketika 


0- « P& 

/ j mmamnna wa hayyi isna 

\ x Fa darabna _ rasyaaatnj ^iakan ah 


/ / 


— 


\ x 

’ aia 


13 Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) 
kisah mereka dengan sebenarnya. Sesung- 
quhnya mereka adalah pemuda-pemuda 
yang beriman kepada Tuhan mereka, dan 
Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. 


atas telinga 
mereka 


Fa qlarabna 
maka Kami 
jadikan tutup 


rasyada(n) 
petunjuk 
yang iurus 





Wfl hayyi 1 lanS 

dan sediakanlah 
kami 




ayyul hl2baini 

manakah di antara 
dua golongan 


li na'lama 
agar Kami 
menge tahu i 


\ ba'asnahum 6umma 
Kami bangunkan kemudian 
mereka 


'ad ad a (n) 

Uu berbilang 



sinTna 

beberapa 

tahun 

VMT 


fil kahfi 

dalam gua 


14. dan Kami teguhkan hati mereka ketika 
mereka berdiri 488) lalu mereka berkata, 
"Tuhan kami adalah Tuhan langit dan 
bumi; kami tidak menyeru tuhan selain Dia. 
Sungguh, kalau kami berbuat demikian, 
tentu kami telah mengucapkan, perkataan 
yang sangat jauh dari kebenaran" 


15. Mereka itu kaum kami yang telah 
menjadikan tuhan-tuhan (untuk disembah) 
selain Dia. Mengapa mereka tidak menge- 
mukakan alasan yang jelas (tentang ke- 
percayaan mereka)? Maka siapakah yang 
lebih zalim daripada orang yang mengada- 
adakan kebohongan terhadap Allah? 


' 485) Ar-Raqim, sebagian mufasir mengartikan nama 
anjing dan sebagian yang lain mengartikan bat 

486 ? Allah menidurkan mereka 

aamariah dalam gua itu (lihat ayat 25 Surat ini) 

sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara 

TJ Kedua golongan itu ialah pemuda-pemuda 
£5 sendiri yang berselisih tentang berapa lamanya 
mereka tinqqal dalam gua itu. _ 

438) Bangun dan menghadap Raja Dikyanus y g 
zalim dan sombong. 



M 


bil-baqq(i) 

dengan 

sebenarnya 

C*¥ 


Wa rabatna 
dan Kami 
meneguhkan 


{13} 


huda(w) 

petunjuk 


>} \ y * 

wa zidnahum 
dan Kami tambah¬ 
kan mereka 


ah# 

lebih tepat 
menqhitung 


bi rabbihim 
kepada Tuhan 
mereka 


fityatun 

pemuda- 

pemuda 


) 

sungguh 

mereka 




& 






IjJtj ii 


wal ardi 
dan bumi 


samawati 

langit 


rabbuna 
Tuhan 
kami 

VM 


‘ala qulubihinn 
atas hati-hati 
mereka 


ilLMSrWS 4)1 1 

^ J *' i«aad ilahal miq dQnihT nad uwa .- ^ 

svatata(n) '2 ar l . duln5 T ,,han dari selain Dia kami 


■ 

mereka 
itu _ 


{14} 


syatata(n) 
jauh dari 
kebenaran 


quln5 
kami telah 
katakan 




laqad 

sesung- 

quhnya 

TW 


-v 


‘alaihim 
atas 

mereka _ 

dffe & 
* \6 * 



miq dQnihT 
dari selain Dia 



ya : tuna 

mendatangkan_ _Ji^n--L-“ 77. 

77^77 37^ * , 771 7 jC -Jiw 
)£ 22 <£ ^ #’ ''SSL 


alihah(tan) 

tuhan- 

tuhan 

in 


miq dunihi 
dari selain 
Dia 


(it)takhaiu 

mereka 

menjadikan 


kaum 4#". 


kaziba(n) 

kedustaan 


{if)tara 

mengada- 

adakan 


mim rnanif 
dari orang 
yang 


fa man 
maka siapa 
yang 


bayyin(in) ^bisultanim 
yang dengan 

je las kekuasa an_ 

7" 71 ■ • • 1 




















































































<\ r’sts A . / »>> »> . t '' 


ilal kahfi 
ke gua 


fa’wQ 
maka 
berlindunglah 


illallaha 

selain 

Allah 


yabuduna 
mereka sembah 


waimi (i’)tazaltumDhurn Wa i±i‘ 

dan apa kalian meninggalkan dan 
yang mereka apabila 


L2 Ld Azl^-jlyA j 

min amrikum wa vuhawi’ lakum mir rahmatihT ' rabbukum van^vur lakum 


mirfaqa(n) 
suatu yang 
berguna 


min amrikum 
dari urusan 
kalian 


wa yuhayyi’ lakum 
dan Dia akan 
menyediakan bagi kalian 


mir rahmatihT 
dari rahmat-Nya 


\ rabbukum 
Tuhan 
kalian 


yarnsyur lakum 
akan menyebarkan 
bagi kalian 


*js y& ia & ®S 


fatal 

di sebelah 

‘ang kahflhim 

dari gua mereka 

tazawaru 

condong 

tela at 
ia terbit 

ketika 

syamsa Wa tarasy 

matahari dan kamu 

akan melihat 

{16} 

IF fHjw Ft .V 
dalam tempat 
luas 

»> / 

’ wa hum 
dan 

mereka 

Jllisi 

2:3tasy 
di sebelah 

taqri^luhum 

meninggalkan 

mereka 

> s' S ' 

garabat 
ia terbenam 

615 

wa its 
dan 
ketika 

ciJl 1 

syimaii 

kiri 

yamTni l 

kanan 


x ”*>r* 'Tii ^ 1 \ ) \ * ^..> £>» * 

CjAJ Jlfjl 4»l^ ^ ^ 


wa may muhtadi fa huwal yahdillShu may min ayatillah(i) 

dan barang orang yang men- maka Allah beri barang dari tanda-tanda 

siapayang dapat petunjuk dia petunjuk siapayang kebesaran Allah 


£3lika minh(u) 

demikian darinya 

itu 


TT /*> t 0 ^ *; i 

l si*/ ^ "^T 

* - • lltlfl ImUmmUi lit! i>v .Ulidiik it lilnlnUirtm I r * 1^1 t\ tnll/Jm IfSH %il I /^i 11 

{17} 


aiq3?aw 

bangun 


Wa tahsabuhum 
dan kamu 
menqira mereka 


mursyidi(n) waliyyam iahQ tajida fa laq yutfiil 

yang memberi pemimpin baginya kamu maka tidak Dia sesatkan 
petunjuk dapati akan 


.HA LrtlUi iki i/flmTni nti/iQFlIhnhitm n * ia/q hurr 


wa kalbuhum 
dan anjing 
mereka 


syimSIi 

kiri 


wa ±atasy 
dan 

sebelah 


yamTni 

kanan 


Mtal 

sebelah 


wa nuqailibuhum 
dan Kami mem- 
bolak-balikan mereka 


ruquduw wa hum 

tidur bangun 


>44 ^4$ cJ*L& T 


minhum 

dari 

mereka 


la wallaita 
tentu kamu 
berpaling 


‘alalhim 

atas 

mereka 


(it)tala‘ta lawlt 

kamu jika 

melihat 


bil-wa$Td(i) 
di pintu gua 


2ir3‘aihi bSsItuq 

kedua membentang- 

lengannya kan 

U 


ba'a&n3hum 
Kami bangunkan 
mereka 


Wa kaiSlika n ru'ba(n) * minhum wa la muli’ta flrSraw 

dan demikianlah t 1 Of ketakutan dari dan tentu kamu melarikan 

mereka 


* t Si ,/ ^ % 9 s 

tjju ijiu ; 


\.*> & 


ifisbi*nii qSIG 

kami mereka 

berdiam berkata 

wrfj 


labiStum 

kalian 

tinggal 


kam 

berapa 

(lama) 


» jar- 

(*r< <>> 

1 minhum qS’ilum 
di antara seorang yang 
mereka berkata 


wa la muli’ta flrSraw 

dan tentu kamu melarikan 

dipenuhi diri 


JS 

qala 

berkata 


bainahum li yatasS’alu 
di antara agar mereka 

mereka saling bertanya 


pJ !?S 

fab'a^h lablstum bi m§ a'lamu i rabbukum aGlu 


J’ 


fab'aSQ 
maka suruhlah 


lablStum 

kalian 

berdiam 


bi m3 a'lamu < rabbukum q3lu 
berapa lebih Tuhan kalian mereka 
lama mengetahui berkata 

wr 


ysum(in) ba’da au yauman 

hari setengah atau sehari 


mm ^ ^ ^ »w . 

i? ’ja Aa (^=. 

ark& ayyuha falyan?ur ilal madTnati ha±ihl ' bi wariqikum * abadakt 

ke kota 


azk3 ayyuha 

lebih manakah 

suci 


falyar|?ur 

maka 

lihatlah 


1 bi wariqikum 1 abadakum 
dengan uang salah seorang 

perak kalian di antara kalian 


i»/?a inii-u'i^nna iusjI \flat's 1^44af minhu bi rizqim falwa’tilfiim ta'aman 

darinya sebagian 


wa IS yusy’iranna 
dan janganlah dia 
memberitahukan 


wal yatalaftaf 
dan hendaklah dia 
bersikap lemah lembut 


yarjumukum 'ataikum ya?haru iy * Innahum abada(n) t 

mereka akan atas melihat jika sesungguh- {19} seorangpun ha 


falyaltkum taa mar l 

maka hendaklah dia makanan 

bawa bagi kalian 


yarjumukum 
mereka akan 
merajam kalian 


'ataikum 

atas 

kalian 


u 


•Innahum 
sesungguh- 
nya mereka 


bikum 
hal kalian 


0 ii$i isi && & ? 


abada(n) i2an tuflihu wa lap ft millatihim 

{20} seliima jika kalian dan tidak dalam agama 

Inmanya demikian beruntung akan mereka 



yuTdukum 
mereka akan mengem- atau 

balikan kalian 


*¥ *khm\ 

-► ikHhir 
Syninwt 



OaltininU WaiJtI ^ }Ul 


>hT«wUah 
lilt) Miuiwll 





18* AL-KAHF 
(Gua) 


295 


> 


16* Dan apabila kamu meninggalkan 
mereka dan apa yang mereka sembah 
selain Allah, maka carilah tempat berlin- 
dung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu 
akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya 
kepadamu dan menyediakan sesuatu yang 
berguna bagimu dalam urusanmu.^ 

17. Dan engkau akan melihat matahari 
ketika terbit, condong dari gua mereka 
ke sebelah kanan, dan apabila matahari 
itu terbenam, menjauhi mereka ke 
sebelah kiri sedang mereka berada 
dalam tempat yang luas di dalam (gua) 
itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda 
(kebesaran) Allah. Barang siapa diberi 
petunjuk oleh Allah, maka dialah yang 
mendapat petunjuk; dan barang siapa 
disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan 
mendapatkan seorang penolong yang 
dapat memberi petunjuk kepadanya. 

18. Dan engkau mengira mereka itu tidak 
tidur, padahal mereka tidur; dan Kami 
bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke 
kiri, sedang anjing mereka membentang- 
kan kedua lengannya di depan pintu gua. 
Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu 
kamu akan berpaling melarikan (diri) dari 
mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi 
rasa takut terhadap mereka. 

19. Dan demikianlah Kami bangunkan 
mereka, agar diantara mereka saling 
bertanya. Salah seorang di antara mereka 
berkata, "Sudah berapa lama kamu ber¬ 
ada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita 
berada (di sini) sehari atau setengah 
hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu 
lebih mengetahui berapa lama kamu 
berada (di sini). Maka suruhlah salah 
seorang di antara kamu pergi ke kota 
dengan membawa uang perakmu ini, dan 
hendaklah dia lihat manakah makanan 
yang lebih baik, dan bawalah sebagian 
makanan itu untukmu, dan hendaklah dia 
berlaku lemah-lembut dan jangan sekali- 
kali menceritakan halmu kepada siapa 
pun. 

20. Sesungguhnya jika mereka dapat 
mengetahui tempatmu, niscaya mereka 
akan melempari kamu dengan batu, atau 
memaksamu kembali kepada agama 
mereka, dan jika demikian, niscaya kamu 
tidak akan beruntung selama-lamanya." 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Bid's h dan Perkara Arrish dalam Tafsir 

Maksud dan mma ini adalah pemahanran'pemahBman 
yang cfibuat-buat deh sebagian Drang latu mereka 
mDriyusupkannya pada pemahaman satafus salidi dan 
pemaharnan para ulama yangdapaLdljiadlkan patokan 
dalam menjetaskan maksud nash-nash Al-Quran. 
Berdasarkan aUsan tnilah r bid'ah-bid'ab dan perkarp’ 
perkana aneb dalam tafcrr dikategorJkan Mbagai dakhtl 
dalam tafsir 


489) Perkataan ini terjadi antara mereka itu sendiri 
yang timbulnya karena ilham dari Allah. 




























































€ 


1 

18. AL-KAHE 

L? 96 ! 

(Gua) 


21. Dan demikian (pula) Kami perlihatkan 
(manusia) dengan mereka, agar mereka 
tahu, bahwa janji Allah benar, dan bahwa 
(kedatangan) hari Kiamat tidak ada kera- 
guan padanya. Ketika mereka berselisih 
tentang urusan mereka, 4 /Cj ' maka mereka 
berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di 
atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih 
mengetahui tentang mereka" Orang yang 
berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami 
pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah 
di atasnya" 

22. Nanti (ada orang yang akan) menga¬ 
takan, 491 1 "(Jumlah mereka) tiga (orang), yang 
keempat adalah anjingnya," dan (yang lain) 
mengatakan, "(Jumlah mereka) lima (orang), 
yang keenam adalah anjingnya," Sebagai 
terkaanterhadapyanggaib;dan (yang lain lagi) 
mengatakan, "(Jumlah mereka) tujuh (orang), 
yang kedelapan adalah anjingnya "Katakanlah 
(Muhammad), "Tuhanku lebih mengetahui 
jumlah mereka; tidak ada yang mengetahui 
(bilangan) mereka kecuali sedikit" Karena itu, 
janganlah engkau (Muhammad) berbantah 
tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir 
saja dan jangan engkau menanyakan tentang 
mereka (pemuda-pemuda itu) kepada siapa 
pun. 

23. Dan jangan sekali-kali engkau menga¬ 
takan terhadap sesuatu, "Aku pasti mela- 
kukan itu besok pagi," 

24. kecuali (dengan mengatakan), "Insya 
Allah" 492 ^ Dan ingatlah kepada Tuhanmu 
apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mu- 
dah-mudahan Tuhanku akan memberiku 
petunjuk kepadaku agar aku yang lebih de- 
kat (kebenarannya) daripada ini" 

25. Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga 
ratus tahun dan ditambah sembilan tahun. 

26. Katakanlah, "Allah lebih mengetahui 
berapa lamanya mereka tinggal (di gua); 
milik-Nya semua yang tersembunyi di langit 
dan di bumi. Alangkah terang penglihatan- 
Nya, dan alangkah tajam pendengaranNya; 
tidak ada seorang pelindung pun bagi 
mereka selain Dia; dan Dia tidak mengambil 
seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam 
menetapkan keputusan" 

PETUNJUK-PETUNJUK TENTANG DAKWAH 

Teguran kepada Nabi Agar Jangan Memen- 
tingkan Orang-orang Terkemuka Saja dalam 
Berdakwah 

27. Dan bacakanlah (Muhammad) apa 
yang diwahyukan kepadamu, yaitu Kitab 
Tuhanmu (Al-Qur'an). Tidak ada yang 
dapat mengubah kalimat- kalimat-Nya. 
Dan engkau tidak akan dapat menemukan 
tempat berlindung selain kepada-Nya, 


490) Yang mereka perselisihkan tentang hari Kiamat, apakah 
itu akan terjadi atau tidak, dan apakah dibangkitkan pada 
hari Kiamat dengan jasad dengan roh atau roh saja. Maka 
Allah mempertemukan mereka dengan pemuda-pemuda 
dalam cerita ini untuk menjelaskan bahwa hari Kiamat itu 
pasti datang dan pembangkitan pada hari Kiamat itu adalah 
tubuh dengan jiwa. 

491) Ahli kitab lainnya pada zaman Nabi Muhammad saw. 

492) Menurut riwayat ada beberapa orang Quraisy bertanya 
kepada Nabi Muhammad saw. tentang roh, kisah Ashabul 
Kahfi (penghuni gua) dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau 
menjawab, „Datanglah besok pagi kepadaku agar aku 
ceritakan kepadamu. Dan beliau tidak mengucapkan Insya 
Allah (artinya jika Allah menghendaki). Tapi rupanya sampai 
besok harinya wahyu terlambat datang untuk men ceritakan 
hal-hal tersebut, dan Nabi tak dapat menjawabnya. Maka 
turunlah ayat 23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; 
Allah mengingatkan pula bilamana Nabi lupa menyebut 
Insya Allah haruslah segera menyebutkannya kemudian. 




-- ww - :--- —- 

r/mr v“ * Lralhi ihi tm * Q£irlic:i ihi im Srhamcatim ia/si v/sinuirinQ k^lhllhlim » . t.. . 




haqquw wa’dal la hi 

benar janji Allah 


li ya'IamO ' 
agar mereka 
mengetahui 


‘aiaihim 

atas 

mereka 


a'SarnS 

Kami 

perlihatkan 


Wa ka^aiika 
dan demikianlah 


4 1^3 AcLllI 

* nmrahlim Kalnahnm iratanaio'i'ina fTh3 15 rnihfj . 


1 amrahum 
urusan 
mereka 


bainahum 
di antara 
mereka 


yatanSza'Gna 

mereka 

berbantah 


i± 

ketika 


fThS 

di 

dalamnya 


la raiba 
tidak ada 
keraguan 

~WM~ 


Kiamat 


gjtlabb 

menga- 

lahkan 


lazTna 
orang-orang 
yang 


: i 36 ‘Ut pA 

a qalal bihim ' a'lamu rabbuhum bun-yana(n) 'aiaihim 

rang berkata dengan lebih Tuhan banqunan atas dirikank 

mereka 


1 a'lamu 
lebih 
mengetahui 


Tuhan 

mereka 


'aiaihim 
atas diribntali 

mereka 




iaIA&aUir 

tiga 


Sa yaquluna 
mereka akan 
mengatakan 


{ 21 } 


masjida(n) 

tempat 

beribadah 


‘aiaihim 
atas mereka 



la naitakhteanna 
sungguh pasti kami 
akan menjadikan 


rajmam ’ kalbuhum ’ sadisuhum khamsatuq wa yaquluna 

terkaan anjing keenam lima dan mereka 

mereka mereka berkata 


anjing 

mereka 


TIME 


>£| 6- 

r *4? J® frW 

^hmi! r^ihhT rtnr * kafhiihiim *\n/a iaminithm 




rbbi'LltiUnt 

keempat 

mereka 

¥»F 


&£& ‘OH 


alamu rabbT qur 

lebih me- Tuhanku kata- 

ngetahui kanlah 

ow 


kalbuhum 
anjing mereka 


'wa Saminuhum 
dan kedelapan 
mereka 


sab'atuw 

tujuh 


wa yaquluna 
dan mereka 
berkata 


bil.gaibti) 

dengan 


Ti — iiw “ — - t: - ^ - li — 

fos fj* J0& ‘S3 % IS rtM 

?ahiraw mirS’an iaA ffhim fa tumari qalTl(un) ills ' ya'lamuhum ma bi iddafiHfrt*] 


?ahiraw 

lahir perteng- melain- tentang maka janganlah 

karan kan mereka kamu bertengkar 

•* - 


qalTl(un) ills 
sedikit kecuali 


’ya'lamuhum ma bi nJdafijfjfrip 
mengetahui tidak jumlah mGfeSkJ 
mereka 


- H - — &— - (9 — - 

I’cpLJ qJ \ x^\ CJCLSij 


syai in 
kepada 
sesuatu 


Wa la taqulanna 
dan janganlah 
kalian mengatakan 


{ 22 } 


minhum 
di antara 
mereka 


fiTiim 

tentang 

mereka 


wa IS taslafls 
dan janganlah 
kamu menanyakan 

m 




rabbaka wa±kur 

Tuhanmu dan 

ingatlah 


yasya'allahu 
Allah menghendaki 


ay Ilia 
jika melain- 

kan 


{23} 


gada(n) 

besok 


zalika fa'iluq i ricft, | 

demikian akan me- sungguh 
ngerjakan aku 


(•i n wa - 

rasyada(n) min haia li aqraba rabbi yahdiyani ay ‘asa wa qul nasTta 

petunjuk dari ini agar aku yang Tuhanku akan menunjuki bahwa mudah- dan kamu lupa apabila 

lebih dekat aku mudahan katakanlah 


Cz \j£& 

tis'a(n) wazdadu 

sembilan dan mereka 

menambah 


«V 


sinina 

tahun 


& ^ 

sal asa mi’atirj 
tiga ratus 



% 


Wa labi$u 
dan mereka 
berdiam 


{24} 


ofjxb 

wal-ard(i) 
dan bumi 


ijjxbi 4^ % \jJ tL px 0 

samawSti gaibus lahu labisu bi ma ' a'lamu Allahu Quli I 

langit kegaiban bagi- mereka dengan apa lebih Allah kata- 125JT 

Nya berdiam (berapa lama) mengetahui kanlah 


, ^ li M . ^ J 


wa la yusyriku 
dan Dia tidak 
bersekutu 


miw waliyy(in) 


dari 


waliyyl 
pel in du 


ung 


mir| dunihT 
dari selain 
Dia 


ma lahum 
tidak bagi 



> V? 




ilaika 

kepadamu 


uhiya 

diwahyu¬ 

kan 


sZ- 

multahada(n) 
{27} tempat 

berlindung 


ma Watlu 

apa dan 

yang bacakanlah 


wa asmi' bihT ab?^ 

dan alangkah tajam dengan- alangkah tajam 
pendengaran nya _ penolihatan - 


{26} 


ahaaa(n) 

seseorang 


} ^ **/ 

fT hukmihT 
dalam keputusan- 
Nya 




) 

miq dunihT 
dari selain- 
Nya 




tajida wa larj 
kamu dan 

mendapatkan tidak 


likalimatih{T) 
bagi kalimat- 
kalimat-Nya 


la mubaddiia 
tidak ada yang 
dapat mengubah 


fabbiktsl 

Tuhanmu 


















































r . . hil riaHSti ■ rahhahnm 


wal ‘asyiyyi 
dan petang 

* * 

kehidupan 


bil gadati 
pad a waktu 

pagi 


rabbahum 

Tuhan 

mereka 




ma'al lazTna 
bersama orang- 
orang yang 


Wasbir 

dan bersabarlah 


m 

ciU-xC- j(j dj-U£ 

hnuAEirl 7ln»tpl tnririn '‘snhnm ‘ainaka wa la ta'riu waihahu vurTduna 


zi natal 
perhiasan 


turTdu 
kamu 
menghendaki 


‘anhum 

dari 

mereka 


ainaka 

kedua 

matamu 


wa la ta‘du 
janganlah kamu 
berpaling 


wajhahu 

keridaan-Nya 


yurTduna 

mereka 

inginkan 


5j bli^l a* QjSI 

tana hawahu wattaba'a 'aq zikrina qalbahu agfalna man wa tuti‘ dun-ya 

an hawa dan dia dari mengingat hatinya Kami telah orang dan ianaan dunia 

Kami 


wa kana hawahu 

dan hawa 

adalah nafsunya 

Vi 


* s 
w' J7 

wa maq 
dan barang 
siapa yang 




wat taba‘a 
dan dia 
mengikuti 

«an» 


agfalna 
Kami telah 
lalaikan 


man 

orang 

yang 


wa 13 tuti‘ 
dan jangan 


falyu’miw 
maka ia 
beriman 


sya’a 

meng¬ 

hendaki 


_ 

fa maq 
maka barang 
siapa 


$ 0 £i 


mir rabbikum 
dari Tuhan 
kalian 


haqqu 

kebenaran 


X£-\ 


surSdiquha 

gejolaknya 


bihim 

mereka 


ahSta 

meliputi 


naran 

neraka 


li? ?3limTna 
bagi orang- 
orang zalim (kafir) 


"~wr 

OjSI 


a'tadna 

telah 

menyediakan 


Wa qulil 
dan kata- 
kanlah 

wm* 


{28} 


furuta(n) 

melewati 

batas 


amruhu 

urusan- 

nya 


01 

inna 

sungguh 

Kami 




falyakfur 
maka ia 
kafir 


war~ 

sya’a 

meng¬ 

hendaki 


*y*L 


> >Ti ~ \A \<> i*i*’ *» \ 


bi'sasy 

paling 

jelek 


wujuh(a) 

wajah 


yasywil 

meng- 

hanguskan 


kal muhli 
seperti logam 
yang mendidih 


bi ma’ing 
dengan 


yug§§0 
mereka diberi 
minum 


yastaglSG 
mereka meminta 
minum 


\j^j ipi <<jj\ % m es? zs% a &3\ 


V* 


r f»* ^ I *» • ** 


w 


M 

> i-'' 


OJJ 

wa iy 
dan 
jika 


amanG 

beriman 


Innal 

sesung 

guhnya 


{29} 


murtafaqa(n) 
tern pat 
istirahat 


wa s3’at 
dan paling 


syarab(u) 

minuman 


a3>i •© p 

^ 'amala(n) ahsana man ajra |§ nu^T'u inna s3lih3ti 

Uli'lka {30} amal iebih baik orang pahala Kami tidak sungguh kebajikan 

a yang menyia-nyiakan Kanr| i 

J^CS\cyi- jrT^ l£j$ &?r 

min wi [hglljai iha tanham * J ^nMIH 


min asawira fiha yuballauna 

dari gelang- di dalamnya mereka diberi 
gelang perhiasan 


anharu 

sungai- 

sungai 


a ww u 

in > f > » - [ 

L A l * * j * ' 


miq tabtihimul 

dari bawah 
mereka 


tajrT 

mengalir 


‘adniq 

'Adn 


jannatu 

surga 


lahum 

bagi 

mereka 


IV M 


muHakl ina 
mereka 
duduk 


wa istabraqim 
dan sutera 
tebal 


miq &uqdu5>tw 
dari sutera 
ha I us 


wr 

» • Y 
>r>£*b 

Wa^lrib 

dan 

buatlah 


ir^ 

khu^ram 

yang 

hijau 


CC bp/Q vSi^ 


SiySban 

pakaian 


wa yalbasuna 
dan mereka 
memakai 


Tnin ±ahabiw 
dari emas 


# 

{31} 


\jUbjA 

murtafaqa(n) 

tempat 

istirahat 


wa hasunat 3awab(u) ni'maS 'afal-ara'ik(i) 

dan indah pahala sebaik- kursi panjang 

baik yang indah 


£ 

ffha 

di 

dalamnya 


mPr^’ot ex. & d 

wa hafafn3hum3 min a'nabiw iannataini li ahadihimS ja‘aln§ rajulaini masalar )3num 

dua 


wa bafafn3hum3 
dan Kami kelilingi 
keduanya 


min a'nabiw 
dari 
anggur 


li aftadihimS ja'alni rajulaini masalar lanum 

bagiseorangdi Kamijadi dua orang perum- bagi 

antara keduanya kan laki-laki pamaan mereka 


& qf 


i ^-1 iSil ^ dii-j ^ 


wa lam 
dan 
tidak 


ukuiahS 3tat jannatami 

buahnya mendatangkan kebun 




Kiltal zar'a(n) bainahum3 wa ja'alna bi nakhliw 

itu {32} tanaman di antara dan Kami dengan 
keduanya keduanya jadikan 


kurma 


>< \ 


Samar(tm) lahu Wa Mins 
buah- baginya dan 
buahan adalah 


"SS? 

nahara(w) kiiilSIahumS wa fajjarnS 
{33} sungai sela-sela dan Kami 

keduanya alirkan 



!>> >'j 

nafara(n) wa a'azzu mSlaw 

pengikut dan Iebih harta 

mulia/kuat 


■•3 c. an. til % 3 xX % 


iii 

minhu tazlim 

darinya ber- 

kurang 


mingka 

darimu 


akSaru 

Iebih 

banyak 


Ik Ufa’, 



Jdcjdrr. 

* Bigunah, 
MlnnV 


r 




ana yuh§wiruhu wa huwa 
aku bercakap-cakap dan 

denganya dia 

munFiiU 


^ JMUwf 4 * 3-1 ■ K TflWll b H 

» w5l>MTiW , =-. Mndcf Wj)lt> 

O' 



18. AL-KAHF 
(Gua) 


297 




28. Dan bersabarlah engkau (Muhammad) 
bersama orang yang menyeru Tuhannya 
pada pagi dan senja hari dengan meng- 
harap keridaan-Nya; dan janganlah kedua 
matamu berpaling dari mereka (karena) 
mengharapkan perhiasan kehidupan 
dunia; dan janganlah engkau mengikuti 
orang yang hatinya telah Kami lalaikan 
dari mengingat Kami, serta menuruti ke- 
inginannya, dan keadaannya sudah mele¬ 
wati batas. 

29. Dan katakanlah (Muhammad), "Kebe¬ 
naran itu datangnya dari Tuhanmu; ba¬ 
rang siapa menghendaki (beriman) hen- 
daklah dia beriman, dan barang siapa 
menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." 
Sesungguhnya Kami telah menyediakan 
neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya 
mengepung mereka Jika mereka memin¬ 
ta pertolongan (minum), mereka akan di¬ 
beri air seperti besi yang mendidih yang 
menghanguskan wajah. (Itulah) minuman 
yang paling buruk, dan tempat istirahat 
yang paling jelek. 

30. Sungguh, mereka yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, Kami benar- 
benar tidak akan menyia-nyiakan pahala 
orang yang mengerjakan perbuatan yang 
baik itu. 

31. Mereka itulah yang memperoleh 
surga 'Adn, yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka 
diberi hiasan gelang emas dan mereka 
memakai pakaian hijau dari sutera halus 
dan sutera tebal, sedang mereka duduk 
sambil bersandar di atas dipan-dipan 
yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala, 
dan tempat istirahat yang indah; 

Tamsil Kehidupan Dunia dan Orang-orang 
yang tertipu padanya 

32. Dan berikanlah (Muhammad) kepada 
mereka^) sebuah perumpamaan, dua 
orang laki-laki, 494 ) yang seorang (yang 
kafir) Kami beri dua buah kebun anggur, 
dan Kami kelilingi kedua kebun itu 
dengan pohon-pohon kurma, dan di an¬ 
tara keduanya (kebun itu) Kami buatkan 
ladang. 

33. Kedua kebun itu menghasilkan buah¬ 
nya, dan tidak berkurang (buahnya) sedi- 
kit pun, dan di celah-celah kedua kebun 
itu Kami alirkan sungai, 

34. dan dia memiliki kekayaan besar, ma¬ 
ka dia berkata kepada kawannya (yang 
beriman) ketika bercakap-cakap dengan 
dia/'Hartaku Iebih banyak daripada harta- 
mu dan pengikutku Iebih kuat." 

493) Kepada orang Mukmin dan orang kafir. 

494) Dua orang Yahudi yang seorang mukmin dan 
yang lain kafir. 






















































35 Dan dia memasuki kebunnya dengan 
sik’ap merugikan dirinya sendiri (karena 
angkuh dan kafir); dia berkata, "Aku kira 
kebun ini tidakakan binasa selama-lamanya, 


36, dan aku tidak mengira hari Kiamat 
itu akan datang, dan sekiranya aku 
dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku 
akan mendapat tempat kembali yang lebih 
baikdaripada ini" 

37. Kawannya (yang beriman) berkata 
kepadanya sambil bercakap-cakap dengan- 
nya, "Apakah engkau ingkar kepada (Tuhan) 
yang menciptakan engkau dari tanah, ke- 
mudian dari setetes air mani, lalu Dia men- 
jadikan engkau seorang laki-laki yang 
sempurna? 

38. Tetapi aku (percaya bahwa), Dialah Allah, 
Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan 
Tuhanku dengan sesuatu pun. 

39. Dan mengapa ketika engkau memasuki 
kebunmu tidak mengucapkan “Masya 
Allah, laquwwata ilia billah" (Sungguh, atas 
kehendak Allah, semua ini terwujud), tidak 
ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) 
Allah, sekalipun engkau anggap harta dan 
keturunanku lebih sedikit daripadamu. 

40. Maka mudah-mudahan Tuhanku, akan 
memberikan kepadaku (kebun) yang lebih 
baik dari kebunmu (ini); dan Dia mengirim- 
kan petir dari langit ke kebunmu, sehingga 
(kebun itu) menjadi tanah yang licin, 

41. atau airnya menjadi surut ke dalam 
tanah, maka engkau tidak akan dapat mene- 
mukannya lagi." 

42. Dan harta kekayaannya dibinasakan, 
lalu dia membolak balikkan kedua telapak 
tangannya (tanda menyesal) terhadap apa 
yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang 
pohon anggur roboh bersama penyang- 
ganya (para-para) lalu dia berkata, "Betapa 
sekiranya dahulu aku tidak mempersekutu- 
kanTuhanku dengan sesuatu pun" 

43. Dan tidak ada (lagi) baginya segolongan 
pun yang dapat menolongnya selain Allah; 
dan dia pun tidakakan dapat membela din- 
nya. 

44 Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah 
Yang Mahabenar. Dialah (pemberi) pahala 
terbaik dan (pemberi) balasan terbaik. 

45. Dan buatkanlah untuk mereka (manusia) 
perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat 
air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, 
sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan 
di bumi, kemudian (tumbuh-tumbuhan) 
itu menjadi kering yang diterbangkan oleh 
angin. Dan Allah Mahakuasa atas segala se- 
suatu. 



* _rviinhs khairam 


mungqalaba(n) 
tempat 
kembali 


minhS 
dari nya 


khairam 

kebaikan 


Ahitiitwt 
selama- 
lamanya 

51 - L “ 

oijS 

la ajidanna 
pasti aku akan 
mendapat 


■X | 'V 9 

2utl a>£>2 

* min nutfatiq 
dari setetes 
air mani 

wi- 


r 


(322- 


summa 

kemudian 


min turabin 
dari tanah 


bil lazT 
kepada 
yang 


a kafaittt 
apakah kamu 
ingkar 


is, 


ana 

aku 


Wa lau la 
dan mengapa 
tidak 

-wr 


tarani 

kamu 

melihatku 


wa la usyriku 
dan aku tidak 


menyekutukan 

w 


rabbi 

Tuhanku 


huwallahu 
Dia Allah 


Lakinna 
akan tetapi 
(aku percaya) 

“1* 


m c & ^ & 

-S ***_. miita jannataka dakneiaa 

kebunmu 


billah(i) 

dengan 

Allah 


la quwwata 
tidak ada 
kekuatan 


sya’ailahu 

Allah 

kehendajd 


rna 

apa 

yang 


khairam 

lebih 

baik 


yu’tiani 

akan memberiku 


ay 

bahwa 


xx 


qulta 
kamu me- 
nqatakan 

3?. 


daknaap 

kamu 

masuk 


rabbi 

Tuhanku 


Fa ‘asa 

maka mudah- 
mudahan 

M 


\'M -ft 


{39} 


wa walada(n) 
dan anak 


malaw 

harta 


darimu 


aqslla 
lebih 
sec IM 

WIT 


| #5 » ^ 


U lEus wayursiia min 


sa'idan 

tanah 


fa tusbiha 
maka 
jadilah [ 




husbanam 

petir 

(se bagai siksa) 

bn 


‘alaiha 
atasnya 


wa yursiia 
dan Dia akan 
mengirimkan 


mtq |annntikD 
dari kebumnu 
(di akhirat) 


rKf v*'* 


talaba(n) 

mencarinya 


"^tastati'a 
kamu dapat 


?x »x x ^ x<^< 


yusbifta 

menjadi 


y ^ 

All 

atau {40} 


zalaqSM 

yang 

licin 


khawiyatun 

roboh 


wa hiya 
dan 
dia 


fiha 

padanya 


aqfaqa 

dia 

belanjakan 


kaffaihi 
dua tapak 
tangannya 


yuqalllbj 

membolak 

balik 


^ *'\< "u (• Y 

fa asbaha 
maka jadilah 

dia 


bi sarnarihl 
dengan 
buahnya 


Wa uhlja 
dan 

diliputi ; 

>> Y 


ahada(n) 

seorang- 

pun 



bUabbl usyrik ^ 
Tuhanku memperseku- tidak 
tukan 




ya laitanl 
aduhai kiranya 
aku 


‘ala ‘urusyiha 
bersama 
penv anqqanya_ 

wii: / 


W . v, T ss, » f'i 

rJZ of ty % 

^erSongtn’ S menoirgnya jeg^on; 


wa ma 
dan 
tidak 


"7 . 


H M 


'uqba(n) 

balasan 


wakhairun 

dan 

sebaik-baik 


Sawabow 

pahala 


1ST 


nauiy 

segolong- 
an 

JOT. 0 i 

M Xi i it 

, A 

» h r 'g 0 r S 

Mahabenar Allan- 

»» V4 


JbEi-Hi i&Xi'oi. 


fakhtalata 

maka 

bercampur 


minas sama’i 
dari langit 




& 


‘ala kulli 
atas 
segala 




Mrmi 


> ) ‘"VI 


riyah(u) 
angin 

^ Qalqifiilah 


aqzalnfihu 

Kami 

turunkannya 

- «v 


& 

ka ma’in 
seperti 


durvV^ 

dunia 






hasyimaq 

kering 


lalu ia _ 
menjadi^ 

ia lJl 

I*®3| ^ S'lAh 

>-*■ 1 (U1 a d 

in 


1 1^ UKr*+»* 

r.t .nil! i *rri 
















































































































cZ^\j C%\ C>J$\J XX\ 


?§lihatu 

kebajikan 


wa! baqiyatu? 
dan yang 
kekal 


dun-ya 

dunia 


hayatid 

kehidupan 


zTnai.ii I 
perhiasan 


wal banuna 
dan anak-anak 


ir 




<SJj JWX ryj M 5U y^j tyy Sp^ 

wa taral jibSla nusayyirul wa yauma amala(n) wa khairun sawSbaw ‘India rabbika khairun 

dan kamu gunung- Kami dan pada {46} harapan dan lebih pahala jj sjsiTuhanmu lebih 

melihat_gunung jalankan_hari baik l " :l - 



\Jo~\ >JL& 

ahada(n) minhum nugadir fa lam ' wa basyarnahum b§rizataw arda 

{47} seseorang di antara Kami maka dan Kami kumpulkan rata bumi 

mereka tinggalkan tidak mereka 

W ---- TT7 ---W 


za'amtum 

kalian 

menyangka 


jji 0L <S 6j£S* S Mi 

u ~ l * ! “ ■" l " —*'— 1 — 15 ::u "“ 1 1 'a!5 rabbika 

atasTuhan 
mereka 

Wii 


bal marratim awwala khalaqnSkum kamS 

bahkan kali pertama kami mencipta- sebagai 


mujrinriTna fa taral kitabu Wa wudi'al 

orang-orang lalu kalian kitab dan 

yang berdosa_melihat(catata n a m a I) di I eta kka n 


ji’tumQni laqad 
kamu datang sungguh 
kepada kami 

- H 


§affa(n) 

berbaris 


menyangka_Kan Kanan_mana KepaaaKami mereKa 

{48} 


mau'ida(n) 

perjanjian 


lakum 

bagi 

kalian 


nsj‘a!a allan 

Kami bahwa 

menjadikan tidak akan 


lli Sjijij £> ll 


fcftflbf 

Kitab 

(catata n amal) 


mali 

apakah 


ya wailatana 
aduhai celaka 
kami 

v/ 


wa yaquIQna ffhi mim ma musyfiqTna 

dan mereka di dalamnya dari apa ketakutan 

berkata yang 


Vj. “kyj** 9 v 


ma ‘amiiu wa wajadG ah$aha 

apa yang mereka dan mereka menghitung- 

kerjakan mendapatkan nya 


^iar 


ilia wa 15 kabTratan 
melain- dan tidak 

kan yang besar 


***-' 

sagTrataw 
yang kecii 


la yugadiru 
tidak 

meninggalkan 


15^1 :& GS & £ e i£i & 


(us}judu 

bersujudiah 


lil maia’ikatis 
kepada para 
malaikat 


qulna Wa it 
Kami dan 
berfirman ketika 

w 


{49} 


ahada(n) 

seseorang 

pun 


rabbuka 

Tuhanmu 


wa la ya?limu 
dan tidak 
menzalimi 

“«r. 


hadlra(n) 

ada 




'an amri rabbih(T) 
dari perintah 
Tuhannva 


fa fasaqa 
lalu dia 
mendurhakai 


mins! jinni 
dari jin 


kana 

adalah 


iblis(a) 

iblis 


ilia 

kecuali 


'aduww(un) 

musuh 


>> ^ 


fa sajadu 
lalu mereka 
bersujud 


lakum 

bagi 

kalian 


wa hum 
dan 

mereka 


>• »> 9- 

•V" 

miq dun! 
dari selain 
Aku 


wm - wmz - - 

* A x *>. U ^ << 


auliya’a 

pemimpin 


VM 


wa zurriyyatahu 
dan keturunan- 
nya 


a fa tattakhizunahD 
maka apabila kalian 
menjadikannya 




0 % SUM JJL 


samawati 

iangit 


khalqas 

penciptaan 


Ma asyhattuhum 
Aku tidak mem- 
persaksikan mereka 


rcni badala(n) 

lOUj peng- 

ganti 


liz zSIimTna 
bagi orang- 
orang zalim 


bi’sa 


'a^juda(n) mudilllna muttakhi±al kuqtu wa ma aqfusihim wa la khalqa wal ar^i 

pembantu orang-orang yang menjadikan Aku dan diri dan tidak dan bumi 

menyesatkan 


wa ma 
dan 
tidak 


aqfusihim 
diri 
mereka 


^ 

fa da'auhum 
maka mereka 
menyerunya 

^ 9 } * ^ it 

I 

mujnmunan 
orang-orang 
yang berdosa 


za'amtum 
kalian sangka 




wa la khalqa 
dan tidak 
penciptaan 


lazTna 

yang 


syuraka’iyal 

sekutu- 

sekutu-Ku 


nadu 

serulah 

kalian 


* 9 >s 

Xa r-^ 9 

yaqulu Wa yauma 
Dia dan pada {51} 

berfirman hari 


\" 

Wa ra-al 
dan 

melihat 

k 0* * 

Vs***' 

{52} 

maubiqa(n) bainahurn 

tempat antara 

kebinasaan mereka 

wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 

’ yastajTbu lahum 
para sekutu itu menjawab 
(seruan) mereka 

% 

fa lam 
maka 
tidak 




- rw 

nwn 



pS pP &£ 



'anha yajidu wa lam muwaqi'uha 

darinya mereka dan tidak jatuh kedalamnya 
mendapatkan 



QaI 

itieftm 

“ isfttrx*- 


I annahum fa zannu I 

bahwasanya lalu mereka \ 

mereka menyangka 
*. • - 

*■ illdh TrtwllHh 

Morlrt Wfljib Mmum 
» Mdd<j lujtmi 

rv.aiirf rurq 


18. AL-KAHF 
(Gua) 


299 


¥ 


46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan 
kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan 
yang terus menerus adalah lebih baik paha- 
lanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 
menjadi harapan. 

Beberapa Kejadian pada Hari Kiamat dan 
Kedurhakaan Iblis 

47. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
perjalankan gunung-gunung dan engkau 
akan melihat bumi itu rata, dan Kami kum¬ 
pulkan mereka (seluruh manusia), dan tidak 
Kami tinggalkan seorang pun dari mereka. 

48. Dan mereka akan dibawa ke hadapan 
Tuhanmu dengan berbaris. (Allah berfirman), 
"Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, 
sebagaimana Kami menciptakan kamu pada 
pertama kali; bahkan kamu menganggap 
bahwa Kami tidak akan menetapkan bagi 
kamu waktu (berbangkit untuk memenuhi) 
perjanjian" 

49. Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), 
lalu engkau akan melihat orang yang 
berdosa merasa ketakutan terhadap apa 
yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka ber¬ 
kata, "Betapa celaka kami, kitab apakah ini, 
tidak ada yang tertinggal, yang kecii dan 
yang besar melainkan tercatat semuanya," 
dan mereka dapati (semua) apa yang telah 
mereka kerjakan (tertulis). Dan Tuhanmu 
tidak menzalimi seorang jua pun. 

50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman 
kepada para malaikat, "Sujudlah kamu 
kepada Adam!" Maka mereka pun sujud 
kecuali iblis. Dia adalah dari (golongan) jin, 
maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. 
Pantaskah kamu menjadikan dia dan ketu- 
runannya sebagai pemimpin selain Aku, 
padahal mereka adalah musuhmu? Sangat 
buruklah (iblis itu) sebagai pengganti (Allah) 
bagi orang yang zalim. 

51. Aku tidak menghadirkan mereka (iblis 
dan anak cucunya) untuk menyaksikan 
penciptaan Iangit dan bumi, dan tidak (pula) 
penciptaan diri mereka sendiri; dan Aku 
tidak menjadikan orang yang menyesatkan 
itu sebagai penolong. 

52. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Dia 
berfirman, "Panggillah olehmu sekutu- 
sekutu-Ku yang kamu anggap itu" Mereka 
lalu memanggilnya, tetapi mereka (sekutu- 
sekutu) tidak membalas (seruan) mereka, 
dan Kami adakan untuk mereka tempat 
kebinasaan (neraka). 

53. Dan orang yang berdosa melihat neraka, 
lalu mereka menduga, bahwa mereka 
akan jatuh kedalamnya, dan mereka tidak 
menemukan tempat berpaling darinya. 














































300 


18. AL-KAHF 
(Gua) 



Akibat Tidak Mengindahkan Peringatan* 
peringatan Allah swt. 

54. Dan sesungguhnya Kami telah menje- 
laskan berulang-ulang kepada manusia 
dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-ma- 
cam perumpamaan. Tetapi manusia adafah 
memang yang paling banyak membantah. 




Surah Ke-18 




YA 


SiS & ±s=*bt cM oipii Hiji i3T 


ws f&nai ma&a)(in) 
dan perum- 

adalah pamaan 


ming kulii lin n3si qur-Sni fr haZa! sarrafna 

dari tiap-tiap kepada Al-Qur'an dalam ini Kami telah 

manusia menjelaskan 


iM si j-qi e G 

yurhinfl ay n3sa mans‘an Wa mS 

beriman untuk manusia mencegah dan 

tidak 


IIP 

iadala(n) 
bai 


~wm 


{54} 


bantahan 


* * 

syailq 

sesuatu 


* 


akSara 

paling 

banyak 


Wa iQqaq 

dan 

sungguh 

W* - 

b(M 

qsanu 

manusia 


55. Dan tidak ada (sesuatu pun) yang 
menghalangi manusia untuk beriman ketika 
petunjuk telah datang kepada mereka dan 
memohon ampunan kepada Tuhannya, 
kecuali (keinginan menanti) datangnya hu- 
kum (Allah yang telah berlaku pada) umat 
yang terdahulu, atau datangnya azab atas 
mereka dengan nyata. 

56. Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul 
melainkan sebagai pembawa kabar gem- 
bira dan pemberi peringatan; tetapi orang 
yang kafir membantah dengan (cara) yang 
batil agar dengan demikian mereka dapat 
melenyapkan yang hak (kebenaran), dan 
mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan apa 
yang diperingatkan terhadap mereka 
sebagai oiok-olokan. 

57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang telah diperingatkan dengan 
ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling 
darinya dan melupakan apa yang telah 
dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, 
Kami telah menjadikan hati mereka tertutup, 
(sehingga mereka tidak) memahaminya, dan 
(Kami letakkan pula) sumbatan di telinga 
mereka. Kendati pun engkau (Muhammad) 
menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya 
mereka tidak akan mendapat petunjuk 
untuk selama-lamanya. 

58. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, me- 
miliki kasihsayang.Jika Dia hendakmenyiksa 
mereka karena perbuatan mereka, tentu 
Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. 
Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu 
(untuk mendapat siksa) yang mereka tidak 
akan menemukan tempat berlindung dari- 
Nya, 

59* Dan (penduduk) negeri itu telah Kami 
binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan 
telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi 
kebinasaan mereka. 

NABI MUSA A.S. MENCARIILMU 

Nabi Musa a.s. Bertemu dengan Khidr a.s. 

60. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada pembantunya, "Aku tidak akan 
berhenti (berjalan) sebeium sampai ke per- 
temuan dua laut; atau aku akan berjalan 
(terus sampai) bertahun-tahun." 

61. Maka ketika mereka sampai ke perte- 
muan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu 
(ikan) itu melompat mengambil jalannya ke 
laut itu. 


sunnalul ta’Hvahum an ilia ' raKh»h< m wa vastanflrO hud£ 1 ia'ahumul t. 


sunnalul ta’tiyahum an iila 1 rabbahum 
hukum akan datang bahwa kecuali Tuhan 

Allah pada mereka mereka 


wa yastagfiru 
dan mereka 
mohon ampun 


hudS 

petunjuk 


jS’ahumui 
datang kepada ketika 
mereka 


« n ffet ji jm 

mursaflna nursilul Wa m3 qubuia(n) ‘az§bu ya’tiyahumul au sww&fflna 

para rasul Kami dan {55} dengan azab datang pada atau umar-irmst 

mengutus 


Wa ma 
dan 
tidak 


qubuia(n) 

dengan 

nyata 


ya’tiyahumul au swwMfaa 

datang pada atau umar-uruat 

mereka terdah ulu 


bii Mini 
dengan 
yang batil 


S 9 <. A X * *•> X 




kafarQ 

kafir 


la£7na 

orang-orang 

yang 


wa yujSdilul 
dan 

membantah 


wa mur|Zirm{a) 
dan pemberi 
peringatan 


mubasysyirTna ma 

pembawa kabar kotuill 

gembira 


/j* 4 ' I» ! 1 

Wa man 

M {56} 

siapakah 


IP M r> 

p/ »•* \ fi* % x ^i/ i 


huzuwa(n) urjzirO wa m3 fiyStT 
olok-olok mereka diberi dan apa ayat- 
peringatan yang ayat-Ku 


wat takhazG haqqa 

dan mereka kebena- 

menjadikan ran 


bihil li yudbkju 

dengan- agar mereka 

j}ya_melenyapkan 


irwr 


fl'Ju <Ly*£ 


yadahiu] mi qaddamat wa nasiya ‘anha fa a'ra^a rabbiht 
1 ang.*Tv yang telah dan dia darinya lalu dia Tuhannya 

nya dikerjakan melupakan berpaling 


& w 


7W 




bi Syati iukkira mim maq liidamu 

dengan diperingat- dari orang lebih 

ayat-ayat kan yang_zalim 


> k > 


si GZ fi 


waqrafni ’ wa fi aZGnshim yatqahuhu ay akinnatan 

( iumb;i| dan dalam mereka (tidak) sehingga tutup 

telinga mereka memahaminya 


aiS auJQbihim 
atas hati-hati 
mereka 


ja'alrta 
jadikan sungguh 
Kami 


* fi ^ .sf * * T**' ) > Tt ^ i »>> * [ s 

l-kjl taj, \jJXf~ oij 


Warabbukai 

dan 

Tuhanmu 


m 

w 

{57} 


®r «v 


wir 

+ >> ** 


abada(n) iZan yahtadu fa lay iial hudS 

selama- jika mereka men- maka tidak kepada petunjuk 
lamanya demikian dapat petunjuk akan _ 


tad’uhum wa in 
kamu menyeru dan 

mereka jika 


p> jp yM 

lahtimni ‘afiata ^cnhr. Hi ms ’ yu’aki'iiii’hu.m lau zur-rahmahfti) gaflUfildJ 

Dia menyiksa jika mempunyai Maha 

mereka rahmat Pengampun 


tahumul fa ‘ajjala 

bagf tentu Dia 

mereka menyegerakan 


kasabu 
yang mereka 
perbuat 


bi mS 
sebab 
apa 


r> 4" r >j^ 


jcat mau'iia(n) 

\20i tempat 

berlindung 


mig dunihl 
dari selain-Nya 


yajidfi Jay 

mereka tidak 

menemukan akan 


mau’idul 

perjanjian 


■tahum 

bagi 

mereka 


bai 

tetapi 


'azab(a) 

azab 


S Joai 

n mahitkihim wa ia efnS zalamu iamma » ahlafcnahum qura Wa tilknl 

dan itu 


In m&hlikihim 
bagi kebinasaan 
mereka 



wa jaefnS 
dan Kami telah 
jadikan 

wir 


?alamu iammai 

mereka berbuat ketika 

zalim 


ahlaknahum 
Kami telah mem- 
binasakan mereka 


qura 

negeri-negeri 
(terdahulu) 


>' *1TTT > > *> 'l\Z tin#, •'i 

£j-?\ J -Ml \X-%y 


ia abrahu 
aku tidak 
berhenti 


fi fatahu 
kepada pembantunya 
(Yusya bin Nun) 


musa 

Musa 


gala 

berkata 


Wa rz 
dan 
ketika 


{59} 


mau'ida{n) 
waktu tertentu 




----— 

imJ <£f*' 


^ Fa Iamma 

keduabya maka 

sampai tatkala 


{60} 


huquba(n} 
masa yang 
panjang 


amdiya 

aku 

berlalu 




bahralni majma'af 

atau dua lautan (Laut Persia pertemuan 

& Laut Romawi) 


abluga 

aku 

sampai 


—-- WSm 

s s * 4'k 9 y |X >/»> .X X fi fi' SS9* 


saraba(n) 
{61} dengan 
lompat 


fi! bahri 
di lautan 


sabTEahu 

jalannya 


fat takhaia 

lalu ia 

mengambil 


hutahuma 
ikan mereka 
berdua 


bainihima majmac 
antara pertemuan 

keduanya 



fAitnt 
► Gurimih 



Ortlcifllnh 

lO 

















































Gi Jl2 kj U2J 3S 6JG £S 


min safari nS laqTnS laqad 

dari perjalanan kita sesung- 

kita menemukan guhnya 

- ~v* 


gadS’anS atina li fatahu qala jawaza Fa lamma 

makanan datangkan kepada ia ber- keduanya maka 

kita kepada kami pembantunya kata melewati tatkaia 

* ^ < t < .O ^< i< > 


4$ iWMJi Sji si 36 £2 Qi 

nasTtui fa inm ila$ $akhrati awainS 1* ara-aita Qala nasaba(n) haia 

telah maka sung- ke batu kita ber- tatkaia terangkan (pembantu- {62} keletihan ini | 

tupa guh aku lindung kepad aku nya) berk ata _ _ 

^ X'V ^ > o ~iu vl, >*. ^ . 


sabTlahu wat takhaia azkurah(u) 

jalannya dan meng- aku meng- 

ambil ingatnya 

~W0 


syaifSnu 

setan 


illasy 

kecuali 


aqsanThu 

membuatku 

melupakannya 


wa ma ftuta 

dan ikan 

tidak 


wm 7h 


# 13^6 “g ir t aj, 3S D 


‘ala SSarihimS 
atas bekas 
keduanya 



fartaddS 
maka keduanya 
kembali 

VM 


nabgi 

can 


> \ 

atainahu 
kami telah 
berikannya 


oCfr 


kunnS ma £Slika 

kita apa itu 

yang 

n m 

i & 


QSla 

(Musa) 

berkata 


{63} 


'ajaba(n) 

aneh 


fil bahri 
di lautan 


02 


min ‘ibSdinS 
dari hamba- 
hamba Kami 


i ^ ^ i" " 

\ A-fcC* ' A^-^5 

‘abdam Fa wajada 

seorang maka keduanya 

hamba (Khidir) mendapati 


O I " " - 

qa?a?a(n) 

mengikuti 
jejak 


{64} 


'wr 


iiUpl J-& ^ 


attabi‘uka ha! 
aku mengikuti apakah 
kamu 


mOsS lahQ Qala 'ilma(n) 

Musa kepadanya Musa {65} ilmu 

(Khidir) (berkata) 


mil ladunna wa 'allamnShu min iqdina 
dari sisi dan Kami telah dari sisi Kami 
Kami mengajarinya 


MT 


3 & 36 3 l$f> CL, 


iastatT'a lai) innaka Qala 

sanggup tidak sungguh dia 

akan kamu berkata 


{66} KS 


<3® bj*- fi ‘-^rJ v^' 

§abra(n) ma“iya 
{67} sabar bersa¬ 
maku 


'ullimta mim ma 

kamu telah dari apa 

diajarkan yang 


,.7wn®r- 

tu'ailimani an “ala 
kamu meng- agar atas 
ajarkan aku 


dJdTKdn df\U 

^ f 9 

m \*i 


Q§fs 

(Musa) { 68 } 
berkata 


khubrSEn) bihT tufcit ma lam ‘aid 

ilmu dengan- kamu apa yang atas 

nya kuasai tidak 

- V jr 


ta$biru Wa kaifa 
kamu dan bagaimana 
bersabar 

wr 


- - - VJS — IV - W — iw r#7 

^ ' ^ tt i' X ^ Lu * 

Pifvln loi ^ \a/o 16 q‘cT <1 o Hi rat*/ cv/a’atlShi m GflffliiHi ml 


Qala anrira(n) laka * wa Id a‘$T 

(Khidir) {69} satu kepada dan aku tidak akan 
berkata urusan pun kamu mendurhakai 


§abiraw 

orang 

sabar 


sya’allShu 

Allah 

menghendaki 


in 

jika 


satajidunT 
kamu akan 
mendapati aku 




i aLa cjjl O-C %>- ^5X^3 Ms £9-*^ 0$ 


zikra(n) rninhu laka 

pelajaran darinya kepada- 

mu 


ubdiSa hatta 

aku hingga 

ceritakan 


ar| syai in 
tentang 
sesuatu 


(it)taba‘tanT fa init 
maka janganlah kamu Kamu mengikuti maka 


fa Id ias’alnT 


—w-.- 


bertanya padaku 


aku 


jika 


a kharaqtahd qdla kharaqahd 

apakah kamu (Musa) (Khidir) 

melubanginya berkata melubanginya 


Us saffnati rakibd 

dalam perahu keduanya 

menaiki 


li' 

C fM 

„ a® 

V 


halts 

FanJalaqS 

{70} 

ketika 

sampai 

lalu keduanya 
berang kat 


(■ 


dX f i $ 3(5 3 M 


JUftS 


innaka" aqul a lam Qdla f71l imra(n) syai’an ji’ta laqad ahlahd li tugriqa 
sesungguh aku tidak- (Khidir) U 1 / yang sesuatu kamu men- sungguh pemi- sehingga kamu 
nya kamu katakan kah berkata mungkar datangkan liknya tenggelamkan 


> » < k >• * i-i-ivl ^i- <!> ^ ^ 


wa la 
dan 

janganlah 


nasltu 
aku lupa 


bi ma 
karena 


la tu'akhiznl Qala 

janganlah kamu (Musa) 

menghukum aku berkata 

« 


{72} 


sabra(n) ma'iya 

sabar bersa- 

maku 


li£ 


tastatT'a laq 

kamu tidak 

sanggup akan 

V<1 

»> 


fa qatalahu gulamaq laqiyd battd Faqtalaqd 'usra(n) 

lalu ia mem- anak keduanya ketika sehingga lalu berang- {73} kesulitan 

bunuhnya muda bertemu katlah keduanya 


; > is* *> ^ * 1 * ^ ^ 


min amrT 
dari urusanku 


turhiqnT 
kau mem- 
bebani aku 



-s ’v ^ ^T < 'f '\\- 

jLi} Cot* I Jii 

syai’an ji’ta laqad bigairi nafs(in) zakiyyatam nafsaq a qatalta qala 

sesuatu kamu men- sungguh bukan karena mem- yang jiwa apakah kamu (Musa) 

datangkan bunuh orang lain suci membunuh berkata 


ir 


18. AL-KAHF 

(Gm) 


301 




62. Maka ketika mereka telah melewati 
(tempat itu), Musa berkata kepada pemban- 
tunya, "Bawalah kemari makanan kita; sung¬ 
guh kita telah merasa letih karena perjalanan 
kita ini" 

63. Dia (pembantunya) menjawab, "Tahu- 
kah engkau ketika kita mencari tempat 
berlindung di batu tadi, maka aku lupa 
(menceritakan tentang) ikan itu dan tidak 
ada yang membuat aku lupa untuk meng- 
ingatnya kecuali setan, dan (ikan) itu 
mengambil jalannya ke laut dengan cara 
yang aneh sekali" 

64. Dia (Musa) berkata, "itulah (tempat) yang 
kita cari" Lalu keduanya kembali, mengikuti 
jejak mereka semula, 

65. lalu mereka berdua bertemu dengan 
seorang hamba di antara hamba-hamba 
Kami, yang telah Kami berikan rahmat kepa¬ 
danya dari sisi Kami, dan yang telah Kami 
ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami. : 

66. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku 
mengikutimu agar engkau mengajarkan 
kepadaku (ilmu yang benar) yang telah di¬ 
ajarkan kepadamu (untuk menjadi) petun- 
juk?" 

67. Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak 
akan sanggup sabar bersamaku. 

68. Dan bagaimana engkau akan dapat 
bersabar atas sesuatu, sedang engkau be- 
lum mempunyai pengetahuan yang cukup 
tentang hal itu?" 

69. Dia (Musa) berkata, "Insya Allah akan 
engkau dapati aku orang yang sabar, dan 
aku tidak akan menentangmu dalam urusan 
apa pun." 

70. Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, 
maka janganlah engkau menanyakan kepa¬ 
daku tentang sesuatu apa pun, sampai aku 
menerangkannya kepadamu" 

Khidr Membocorkan Perahu 

71. Maka berjalanlah keduanya, hingga 
ketika keduanya menaiki perahu lalu dia 
melubanginya. Dia (Musa) berkata, "Meng- 
apa engkau melubangi perahu itu, apakah 
untuk menenggelamkan penumpangnya? 
Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu 
kesalahan yang besar". 

72. Dia berkata,"Bukankahsudah kukatakan, 
bahwa engkau tidak akan mampu sabar 
bersamaku?" 

73. Dia (Musa) berkata, "Janganlah engkau 
menghukum aku karena kelupaanku dan 
janganlah engkau membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam urusanku" 

Khidr Membunuh Seorang Anak 

74. Maka berjalanlah keduanya; hingga ke¬ 
tika keduanya berjumpa dengan seorang 
anak muda, maka dia membunuhnya. 
Dia (Musa) berkata, "Mengapa engkau 
bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia 
membunuh orang lain? Sungguh, engkau 
telah melakukan sesuatu yang sangat 
mungkar." 

4951 Menurut mufasir, berdasarkan hadis, hamba di 
sini ialah Khidr, dan yang dimaksud dengan rahmat di 
sini ialah wahyu dan kenabian. Sedang yang dimaksud 
dengan ilmu ialah ilmu tentang yang gaib, seperti yang 
akan diterangkan dalam ayat berikut. 




















































75- Dia berkata, "Bukankah sudah kuka- 
takan kepadamu, bahwa engkau tidak 
akan mampu sabar bersamaku?" 

76. Dia (Musa) berkata, "Jika aku berta- 
nya kepadamu tentang sesuatu setelah 
ini, maka jangan lagi engkau memper- 
bolehkan aku menyertaimu, sesungguh- 
nya engkau sudah cukup (bersabar) me- 
nerima alasan dariku." 

KhidrMembetulkan Dinding Rumah 
77 * Maka keduanya berjalan; hingga 
ketika keduanya sampai kepada pendu- 
duksuatu negeri, mereka berdua memin- 
ta dijamu oleh penduduknya, tetapi me¬ 
reka (penduduk negeri itu) tidak mau 
menjamu mereka, kemudian keduanya 
mendapatkan dinding rumah yang ham- 
pir roboh (di negeri itu), lalu dia me- 
negakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika 
engkau mau, niscaya engkau dapat me- 
minta imbalan untukitu." 

Hikmch-hikmah dari Perbuatan Khidr 

78. Dia berkata, "Inilah perpisahan anta- 
ra aku dengan engkau; aku akan membe- 
rikan penjelasan kepadamu atas perbu¬ 
atan yang engkau tidak mampu sabar 
terhadapnya. 

79. Adapun perahu itu adalah milik 
orang miskin yang bekerja di laut; aku 
bermaksud merusaknya, karena di hadap- 
an mereka ada seorang raja yang akan 
merampas setiap perahu. 

80. Dan adapun anak muda (kafir) itu, 
kedua orang tuanya mukmin, dan kami 
khawatir kalau dia akan memaksa kedua 
orang tuanya kepada kesesatan dan ke- 
kafiran. 

81. Kemudian kami menghendaki, seki- 
ranya Tuhan mereka menggantinya de¬ 
ngan (seorang anak lain) yang lebih baik 
kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih 
sayang (kepada ibu bapaknya). 

82. Dan adapun dinding rumah itu adalah 
milik dua anak yatim di kota itu, yang di 
bawahnya tersimpan harta bagi mereka 
berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. 
Maka Tuhanmu menghendaki agar ke¬ 
duanya sampai dewasa dan keduanya 
mengeluarkan simpanannya itu sebagai 
rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuper- 
buat bukan menurut kemauanku sendiri. 
Itulah keterangan perbuatan-perbuatan 
yang engkau tidak sabar terhadapnya" 

ZULKARNAIN DENGAN YAKJUJ DAN 
MAKJUJ 

83. Dan mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang Zulkarnain. Kata- 
kanlah, "Akan kubacakan kepadamu 
kisahnya." 


li 3t 0 Cw. 'J* && 3 Ml 

f <— Ian innaka laka aqui a lam Qam 

,f t _ sabra(n) maiya tastatta sunoouh keoada- aku bukan- (Khldirl 


jika (Musa) {75} 
berkata 


ma lya 
sabar bersama 


tastati'a tidak sungguh kepada- aku bukan- (Khkfiri 

kamu sanggup a |< an kamu mu katakan kah berkata. 


*„i**,. e shihnT ba'daha ‘an svai’im 


mil iadunm 

Iban' darisisiku kamutelah sung- maka janganlah kamu setelah- temang ™ 

sampai guh _ menemanikula gi _- se5uatu 

-rarwi ~~ WPTESf TBSK ^ ^ 

OS C«lii is} jsl 8\ Ri m 

fa«h a „ ahlaha nistafama * qarvati ahla ataya IS hatta Fantalaqa ■ 


balagta qad 

kamu telah sung- 
sampai guh 

¥•! 


fa la tusahibnf I 33 daha 

maka janganlah kamu setelah- 

menemaniku lagi nya 

- WOT VJF^VM, 


‘aq syai’im 
tentang 
sesuatu 


saalttrtm 
aku bert#| 


fa abau ahlaha nistatama 

maka mereka (kepada) keduanya 

menolak penduduknya mi nt a makan 


qaryati ahla ataya I zs hatta Fantalaqa 

neqeri (kepada) keduanya apabila sehingga maka keduanya UO| 
penduduk datang___berj alan 


. __ _ .r ^ fTH5 fa waiada wnHawifnhnmS aif. 1 


fa aqamah(u) 
lalu dia (Khidir) 
menegakkannya 


roboh 


ay yurTdu 

bahwa yang 

hendak 


jidaray' ffha fa wajada 

dinding di lalu keduanya 

dalamnya mendapatkan 


yuqayyifQhumd ay 

menjamu urttuk 

keduanya 


- -- - - 

\'xk 36 3 6^ & $ 3lS 

T'T firlau hadza qala ajra(n) 'alaihi lattakhazta . sy.'ta _ lau ddta 

atasnya 


firaqu 

perpisahan 


qala 

(Khidir) 

berkata 


ajra(n) 

{77} upah 


lattakhazta syi’ta lau qftla 

sungguh kamu kamumeng- jika (Musal 

mengambil hendaki berkata 


lil A rjc* % ukjb 4 *, 

‘alaThi W tastati’ ma lam bita v^Tli sa unabbi-uka 

'\ mmas (7R\ $ ,ahi atas^va kamu apa yang dengan akan beritahu dananur* 

adapun {/«} sabar atasnya ^amu^ ^ y tak wil keoada kamu kamu 


apa yang 
tidak 


bita'wTIi 

dengan 

takwil 


sa unabbi-uka 
akan beritahu 
kepada kamu 


albaha 

aku 

merusaknya 


an fa arattu 

untuk maka aku 

hendak 


" til bahri 
di laut 


ya'maluna 

mereka 

bekerja 


li masaktna 
milik orang- „ 
orang miskin 


fa kanat 
maka ia 


naJinaw 

perahLa 


- ---———. - » »a s a «m" ^ 

; H' i i' 0 HSi atif C'jj 06 

-gimu Wa ammal ^ ga?ba(n) kulla safinatin ya'khuiu malltaiy 

anak dan {79} dengan setiap perahu mengambil raja d 'me^fa ada 

muda adapun paksa _ (ya ng bag us) - - - ---— 


setiap perahu 
(yang bagus) 

nrw 


Yucz z,1 '0 'iM 

^ unrhinahtima av mu minaini cbawahu 


wa kufra(n) 
dan kekafiran 


fugyanaw yurhiqahuma ay f a khasyTna 

kepada dia akan mendorong bahwa maka kami 
kedurhakaan keduanya khawatir 

*V |« 


mu’minalni abawahu to k5ni 
keduanya kedua orang maka 
orang mukmin tuanya adalah 

t v 


- li - || _ 

Ltd ^ 

wa^oraSa za&taw minhu khairam rabbuhuma yubdilahuma ay Fa aradn§ _ 


aqraba 
kasih dan lebih 

sayang dekat 


zat<ataw minhu khaTram rabbuhuma yubdilahuma' ay FaaradnS 
kesucian darinya lebih Tuhan mereka mengganti bagi bahwa ^akami {80} 
berdua u*aHii3n\/a mpnonGnuaKi 


keduanya 


menghendaki 

«* 


:. nF1 d „K^.hT "'mn'ikduT 1 “ Ending ^ ^ {81} 


wa kana 
dan 

ada 

*" w ,_abuhuma wa kana lahuma kanzul tannin* 


yaftmaini 

kedua 

yatim 


li gulSmaini 
milik dua 
pemuda 


fa kana 
maka 
adalah 


wa ammal 

dan {81} 
adapun 


W 


yabfugi ay rabbuka fa arada ?aiiha(n) 
keduanya bahwa Tuhanmu maka meng- orang saleh 
sampai hendaki 


abuhuma wa kana 
ayah dan 

keduanya adalah 


lahuma kaqzul tahtfihu 

bagi harta di 

keduanya si m pan an bawar J 


_— ^ ---- 

(Sj alii 'CJSt HrJZZj 

>. . ifanyahnmji wactairhHia asyuddahunip 


fa'altuhu wa ma 
aku melakukan- dan 
nya tidak 


mir rabbikfa) 
dari Tuhanmu 


raftmatam 

rahmat 


kaqzahuma 
harta simpanan 
mereka berdua 


wa yastakhrija 
dan keduanya 
mengeluarkan 


asyuddahuma 
kedewasaan 
mereka berdua 


.ihtl*' 


Wa yas’alunaka sabra(n) 

dan mereka bertanya { 82 } sabar 

kepadamu___ 

z*\ & 

m !>=•> 

zikra(n) 

{ 83 } peringatan 


‘alaihi tasti‘ ma lam ta’wilu zalika an arnrf 

atasnya karriu aoavanq takwil demikian dari ( 




tasti‘ 

kamu 

sanggup 


m amrf 

dari 

kemauanku 



_,1 ^ '-in -iil rtarnainf il 


J anzilqarnain(i) 
tentang (orang yang bernama) 
Zulkarnain 

•-M~> 

.‘I.’, 

■ 

F ui <{ 




































































































C£ '& iss)j ^\j si & ® 


sababa(n) Fa atba’a 
sebab lalu dia 
(jalan) mengikuti 


sababafq) syai’in ming kulli wa atainahu 
ebab/jalan sesuatu dari dan Kamitelah 


(841 sebab/jalan sesuatu 
1 1 (menggapainya) 


segala 


fit ardi 
di bumi 


lahu Inna 

ba 9i- m?mberi ™ngguh 
nya kedudukan Kami 



•sr 


hami’atiw 
lumpur 
hit ajm 

<. -s* 

tattakhiza 

kamu 

menjadikan 


-- - --- ““ 

<j4-^ C: taj. 


ft ‘ainin 
da I am mata 


tagrubu wajadaha syamsi 

matahari dia men- matahari 

terbenam dapatkannya_ 


_ _ _ WM 

magribasy balaga ii3 ^att3 

ke tempat dia telah apa- sehingga {85} 
terbenam sampai bila 


05 si 0 <£>'14 'C$ Sljj 


aq wa imm§ 
untuk dan 
adapun 


#J1 

iia rabbiht 
kepada 
Tuhannya 


tu'aiiiba ag imma yS ±a! qarnaini 

kamu untuk ada- wahai Zulkarnain 

menyiksa pun 


^ '•’"v ^ r i r. ^ ^ 

yuraddu iumma nu’aiiibuhG fa saufa £alama man 

dia dikem- kemudian kami akan maka zalim orang 

balikan siksa dia kelak yang 


qulna qauma(n) ‘indahS wa wajada 
Kami kaum di sisinya dan aia 

berkata (terdahulu) dapatkan 

”\ a 3^ fj* 

arnma Q3la husn3(n) ffhim 

ada- (Zulkarnain) { 86 } berbuat pada 

pun berkata baik mereka 


WZfc ~Z\ £ &J 3 


jazi’anil 

balasan 


amana man Wa amma 


UP' 

Lw Cf.' (^ Lr-i AoJaXjmj 

HatiA fom cabab£ ataba'a Sumrna yusra(n) min amrin3 wa sa naqulu lahu husnfl 

hingga {89} sebab dia kemudian {88} mudah dari perintah dan akan Kami yang baik 

(jalan) mengikuti 


fa lahu $aliban amila - - 

maka kebaikan dan oran 9 beriman orang dan 
baginya_yang mengerjakan_yang adapun 




nukra(n) ‘aiSban fa yu'aiiibuhQ 
{87} yang azab lalu Dia 

keras mengazabnya 


»!> > »> & 


(jalan) mengikuti kami katakan kepada nya 

M — H -- WIT --- W*W - 

hi ’&> ii% ^ gc & 6) 


min iahum I am najal 

dari bagi kami tidak 

mereka menjadikan 

—_ ■> 


‘al§ qaumii tatlu'u wajadahS 
atas kaum (matahari) dia men- 
terbit dapatinya 

V<l M 


syamsi mafli'asy balaga 123 

matahari tempat sampai apabila 

terbit 


C: f W Jftj 4^ Vl/ !/-* 

feJmrr 


aiba'a 6Jmma khubr3(n) ladaihi bima aba|n3 wa qad Ka2alik(a) 

dia kemudian {91} pengeta- pada dengan Kami dan demikian- {90} 

mengikuti _ huan sisinya apa yang meliputi sungguh lah 


$itr§(ng) dunih3 

tutup selainnya 



miq dunihimS 
dari belakang keduanya 


“UP ~ 

wajada bainas saddaini balaga iia Idatta sahaba(n) 

dia men- di antara telah apa- sehingga {92} jalan yang | 

dapatkan dua gunung sampai biia lain lagi 


gFI: 1 ijig 3 <& ssetf 


wa ma’juja 
dan 
Ma'juj 


ya juja 
Ya'juj 


sesung- 

guhnya 


guhnya Zul 

-r»rw v* -- fi “ 

; ii'' , .'S ii . < *> T > 

hx> 61 <> ^ 

'grbainahum bainan3 taj'ala aq ‘ais kharjan laka naj’alu fa ha I ^ Ward) mufsidOna 


y3 zal qarnaini 
wahai 
Zulkarnain 


Qalu 

mereka 

berkata 


qaula(n) 
{93} perkataan 


yafqahuna 

memahami 


la yakaduna 
mereka hampir 
tidak 


warbainahum 
dan antara antara kamu bahwa atas 

mereka ^ dm < jadikan 

n 


pern- kepada kami 

bayaran kamu jadikan 


maka 
apakah 

w: 


pembuat 

kerusakan 


Ji*- 

bainakum aj‘al bi quwwatin fa a'Tnuni khairuri rabbT fihi m3 makkannT Qala ,7^7. sadda(n) 
antara aku akan dengan maka tolonglah lebih Tuhan- pada- apa yang dianu- (Zulkarnain){94j dinding 
kalian menjadikan kekuatan aku baik ku nya gerahkan kepadaku berkata pembatas 


'll- l€^ 


V‘I 


w 




bain a? sadafaini saw§ iia hatta ha did (i) zubaral AtunT 

antara dua sama apabila hingga ’ besi potongan datangkan {95} 

pinggir kepadaku 


radma(n) wa bainahum 
dinding dan antara 
mereka 


t*r 




w 

i' 


4-? 1 ft & SK- £A i^ 


qitra(n) 

leburan 

tembaqa 


‘alaihi 

atasnya 


T*r 


ufrig atunT qaia narang ja'alahu iza hatta fukhu 

aku akan datangkan dia api dia men- apabila sehingga ‘ tiuplah 

tuangkan kepadaku berkata jadikannya 

- 7D -war 


•0 IS Si l>£lO 

naqba(n) lahu wa mastata'u yazharuhu ay Fa masta‘u 

{97} membuat padanya dan mereka tidak mereka bahwa tidaklah mereka dapat 

lubang dapat mendakinya 

SiIaN TjwJJitli 



MW.ijili Mut 



18.AL-KAHF 

(Gua) 


303 



84. Sungguh, Kami telah memberi kedu¬ 
dukan kepadanya di bumi, dan Kami telah 
memberikan jalan kepadanya (untuk men- 
capai) segala sesuatu, 

85. maka dia pun menempuh suatu jalan. 

86. Hingga ketika dia telah sampai di 
tempat matahari terbenam, 4,1/01 dia melihat- 
nya (matahari) terbenam di dalam lautyang 
berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya 
suatu kaum (tidak beragama). Kami berfir- 
man, "Wahai Zulkarnain! Engkau boleh 
menghukum atau berbuat kebaikan (meng- 
ajak beriman) kepada mereka" 

87. Dia (Zulkarnain) berkata, "Barang siapa 
berbuat zalim, kami akan menghukumnya, 
lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhan¬ 
nya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan 
azab yang sangat keras. 

88. Adapun orang yang beriman dan me¬ 
ngerjakan kebajikan, maka dia mendapat 
(pahala) yang terbaik sebagai balasan, dan 
akan kami sampaikan kepadanya perintah 
kami yang mudah-mudah." 

89. Kemudian dia menempuh suatu jalan 
(yang lain). 

90. Hingga ketika dia sampai di tempat ter¬ 
bit matahari (sebelah Timur) didapatinya 
(matahari) bersinar di atas suatu kaum yang 
tidak Kami buatkan suatu pelindung bagi 
mereka dari (cahaya matahari) 497 ) itu, 

91. demikianlah, dan sesungguhnya Kami 
mengetahui segala sesuatu yang ada pada¬ 
nya (Zulkarnain). 

92. Kemudian dia menempuh suatu jalan 
(yang lain lagi). 

93. Hingga ketika dia sampai di antara dua 
gunung, didapatinya di belakang (kedua 
gunung itu) suatu kaum yang hampir tidak 
memahami pembicaraan, 498 ) 

94. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain! 
Sungguh, Yakjuj dan Makjuj 4 ") itu (makhluk 
yang) berbuat kerusakan di bumi, maka 
bolehkah kami membayarmu imbalan agar 
engkau membuatkan dinding penghalang 
antara kami dan mereka?" 

95. Dia (Zulkarnain) berkata, "Apa yang 
telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih 
baik (daripada imbalanmu), maka bantulah 
aku dengan kekuatan, agar aku membuat¬ 
kan dinding penghalang antara kamu dan 
mereka, 

96. berilah aku potongan-potongan besi!" 
Hingga ketika (potongan) besi itu telah 
(terpasang) sama rata dengan kedua (pun- 
cak) gunung itu, dia (Zulkarnain) berkata, 
"Tiuplah (api itu)!" Ketika (besi) itu sudah 
menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, 
"Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar 
kutuangkan ke atasnya (besi panas itu)" 

97. Maka mereka (Yakjuj dan Makjuj) tidak 
dapat mendakinya dan tidak dapat (pula) 
melubanginya. 

4961 Sampai di pantai sebelah barat, tempat 
Zulkarnain melihat matahari sedang terbenam. 

497) Menurut sebagian mufasir, golongan yang 
ditemui Zulkarnain itu umat yang miskin. 

498) Mereka tidak dapat memahami bahasa orang 
lain, karena bahasa mereka sangat jauh bedanya 
dari bahasa yang lain, dan mereka pun tidak dapat 
menerangkan maksud mereka dengan jelas, karena 
kekurangcerdasan mereka. 

499) Yakjuj dan Makjuj ialah dua bangsa yang berbuat 
kerusakan di bumi. 














































304 | 


18. AL-KAHF 
(Gua) 



98. Dia (Zulkarnain) berkata, "(Dinding) ini 
adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila 
janjiTuhanku sudah datang, Dia akan meng- 
hancur luluhkannya; dan janji Tuhanku itu 
benar." 

99. Dan pada hari itu Kami biarkan mereka 
(Yakjuj dan Makjuj) berbaur antara satu 
dengan yang lain, dan (apabila) sangkakala 
ditiup (iagi), akan Kami kumpulkan mereka 
semuanya, 

100. dan Kami perlihatkan (neraka) Jahanam 
dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, 

101. (yaitu) orang yang mata (hati)nya dalam 
keadaan tertutup (tidak mampu) dari mem- 
perhatikan tanda-tanda (kebesaran)-Ku, dan 
mereka tidak sanggup mendengar. 

AZAB BAGIORANG-ORANG MUSYRIK DAN 
PAHALA BAGI ORANG-ORANG MUKMIN 

Celakalah Orang-orang Musyrik 

102. Maka apakah orang kafir menyangka 
bahwa mereka (dapat) mengambil hamba- 
hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? 
Sungguh, Kami telah menyediakan (neraka) 
Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang- 
orang kafir. 

AmatMerugilah Orang-orang yang Terperdaya 
ofeh Dirinya sendiri 

103. Katakanlah (Muhammad), "Apakah 
perlu Kami beritahukan kepadamu tentang 
orang yang paling rugi perbuatannya?" 

104. (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya 
dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka 
mengira telah berbuat sebaik-baiknya. 

105. Mereka itu adalah orang yang meng- 
ingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan (tidak 
percava) terhadap pertemuan dengan- 
Nya. ^ Maka sia-sia amal mereka, dan Ka¬ 
mi tidak memberikan penimbangan ter¬ 
hadap (amal) mereka pada hari Kiamat. 

106. Demikianlah, balasan mereka itu nera¬ 
ka Jahanam, karena kekafiran mereka, dan 
karena mereka menjadikan ayat-ayat-Ku 
dan rasui-rasul-Ku sebagai bahan olok-olok. 

Surga Firdaus bagi Orang-orang yang Beramal 
Saleh 

107. Sungguh, orang yang beriman dan me- 
ngerjakan kebajikan, untuk mereka disedia- 
kan surga Firdaus sebagai tempat tinggal, 

108. mereka kekal di dalamnya, mereka tidak 
ingin pindah dari sana. 

I LUASNYAILMU ALLAH TIDAK TERHINGGA 

109. Katakanlah (Muhammad), "Seandainya 
lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat- 
kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan 
itu sebelum selesai (penulisan) kalimat 
kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan 
tambahan sebanyakitu (pula)." 

110. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguh- 
nya aku ini hanya seorang manusia seperti 
kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa 
sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan 
Yang Maha esa."Maka siapa yang mengharap 
pertemuan denganTuhannya, maka hendak- 
lah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah 
dia mempersekutukan dengan sesuatu pun 
dalam beribadah kepadaTuhannya" 



raflbT wa‘du wa kSna dakka'(a) ja'alahQ rabbT wa'du jaa fa ita mir rabbi rahrnatum bfiia QiUi 
Tuhanku janj. dan hancur Dtamen- Tuhanku janj, ** mak^ ^ rahmat m. * 

- n 


@ bu. 

'— f| S 5 0ri " wanufikha fiba'qliw yamuju yauma'iiiy ba'^ahum Watarakna »>Wg| 

jalam dan dengan seba- (dia) ber- pada hari sebagian dan Kami 

igkakala ditiup gian yang lain g^mbang __mereka_ tinggalj^i^ --- _ 

H 'sJJ/ 

'arda(n) lifkafirTna yauma’teil ljahannama Wa‘aradnS jam'a(w) fa iamanihjij 

rtrt-i , v v _ Han Kami semua- maka Kamitriri 


13 yastatFQna 
tidak dapat 


500) Tidak beriman kepada hari Kiamat. 


dn 

faerkat 


{100} dengan 
jelas 


bagi orang- 
orang kafir 


pada hari neraka 

itu(Kiamat) Jahanam 


dan Kami 
perlihatkan 


nahueo 
maka Kami kum. 
pulkan. ninjika 


\y&j 

astatTQna wa kanQ ^aniikrT fr giif’in''' 'a'yunuhum kanat Alm»u 

akda P a _*_ dari ^u 9atan ~ tertutup'Iialai} "mlmkf 

o' Wy& <JM\ I U*- 

" min dunT ** ‘ibadT yattakhizQ ay TafarO Afe^asibai «Wjjjgj 

menyangka 


dari selain Aku hamba- mereka dapat bahwa kafir orang-orang apaKan tcnaj l,w,J 

hamba-Ku menjadikan _ yang _ _ menyan gla J 

11EI T \ ^^ 1 * J MB 

> j* w v r** >ws*> m 

alfakhsarTna^ nunabbi'ukum hal Qul f102> nuzulaln) lifkafirTna jdhann«n. a'.adna ™» 


yattakhizu ay 
mereka dapat bahwa 
menjadikan^ 


kafir orang-orang 
yang 

— «* 


bifakhsanna^ nunabb!\ikum hal Qul nn7 , nuzula(n) lifkafirTna jihannama a'tadna inna ddi>% 

i aag as. ' a sa aa jsa, ■b?'"13;s- 

■■.“.. m 

arr4lii(n) 

sia-sia orang-orang {103} amalan 
yang 


l I, 'Z\\\ •' 

fr f ' 

annahum yabsabuna Wa hum dun-y3 fil hayatid »sa‘yuhum dalta AllaiTna 
bahwa mereka dan dunia dalam usaha sia-sia orang-orang 

mereka menyangka mereka kehidupan _ mereka yang - 

iv - 




I I Id iy a 1 iy rvu ■ ■ __ ■ __ — -- - -“ - 

(+&J 6jL> \j_J& '\Uz‘ OjriM 

dafpeSuan tZf ^ ora'nl-ofang mf!^ 004} p ^ r S„ 

dengan-Nya 


rabbihim 

Tuhan 

mereka 


bi ayatf 
kepada 
ayat-ayat 


lazTna 
orang-orang 
yang 


UlaTkal 

mereka 

itu 


sun'a(n) yublWJjni 

{104} perbuatan berbuat 

baik 


@ % -A $£& 

Va? 3 ‘uhum Zalika wazna(n) qiyamati yaumal \lahum Wa la nuqTmu ’ a maluhum 

J . . .... flnsl. —... hani mab Kflini ama -ama 


a cLUl 


a^aunum ziaiiKa f waznam} 

balasan demikian DvD} timbangan Kiamat 

mereka 


fa habitat 

hari bagi maka Kami amal-amal maka 

mereka tidak teg akkan mereka g^^rlah 


\jZ\ tih Si '3 ^ 

amanu laiTna Innai huzuwa(n) wa rusulT ayatT wattakhazu kafaru bima ! ' Lr ' rir '™ lJ 

mereka orang-orang sesung- {106} olok-olok dan ayat-ayat dan mereka sebab nerakal 

beriman yang guhnya Rasul-Ku Ku menjadikan kafir _ apayang Jahanam ^ 


KbSIWIna 

mereka 

kekal 


nuzula(n) 
{107} tempat 
tinggal 


firdausi 

Firdaus 



mereka sebab neraka 
kafir apayana Jahanam J 

A 


_i-,_v id i'innoti 11 lahtim kanat sSlihati wa amilus 


lahum 

bagi 

mereka 


kanat 

adalah 


sSlihati 

kebajikan 


wa ‘amilus 
dan mereka yang 
mengerjakan J 


_ KeKai unyyai ____-^^- 

&> ^ so, 0 % & Q 

rabbi ^likalimati midadal bahru kanal tau Qul hiwala(n) anha Iciyabguna fiha 

Tuhanku untukkalimat- tinta laut menjadi kalau - katakan- {108} p indah darinya mereka^ 

Ja o\ jhj JA\ jA 

i \ mn rziKhi ^Qiimafii Hn ciabla bahru Isnsfictst 


Qul ^ madada(n) bi mislihT ji‘na wa lau rabbi kalimatu taqfada aq qabla bahru 
katakan- {109} tinta dengan Kami meskipun Tuhanku kalimat- habis bahwa sebelum laut 

lah semisalnya datangkan kalimat 

w IV 


lanafidal 

tentu 

habis 


b 


ana fa mnnn wahidfun) ilShuw ' Mhukum annama ilayya yuha miilukum basyarum ana innarn* 


yanu *k 3 na f^mang wahid(un) ilShuw ' iiahukum annama ilayya yuha ** miilukum basyarum ana innama 

mereka meng- dia maka ba- yang Tuhan Tuhan kalian sungguh kepa- diwahyu- seperti manusia aku sunggun 

harapkan 9 rang siapa satu _ hanyalah daku^ kan _kakan___ h^ah 

W 32*8 C*i 0 ffl 

. 1 — / \ _ix:u7 k; ..jo \ji ie\/rik ‘amalan fa! va mal rabbihi liqas 



ahada(n) rabbihi bi ‘ibadati wa la yusyrik 

{ 110 } seseorangpun Tuhan- dalam dan dia tidak 

nya beribadah menyekutukan 


‘amalarj fal ya'mal rabbihi liqa’a 

amal maka hendaklah Tuhan- perte- 

dia mengerjakan nya muan 























































































i&\ 

rahTm rahmanir E 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih Dene 

'vl/' ^ f x\J - 

zaicariyya ‘abdahu rab6fka rahmati 2ikru Kaf ha ya ‘aip sad 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


zakariyya 
{2} Zakaria 


‘abdahu 

kepada 

hamba-Nya 


rabSika 

Tuhan- 

mu 


tikru 

penjelasan 


Kaf ha ya ‘aip sad 
Kaf Ha Ya 'Ain Sad 


- VJf 


Jl cii Sr , - > 3^ V3/ 

i a$rou wahanai >m r«i ffibbi Qala khafiyya(n) nida’an rabbahO 

tulang telah sungguh Tuhanku (Zakaria) {3} yang do'a kepada 

lemah aku berkata lembut Tuhanny; 

CiJblSij *=S2>\ lij ^ 

rabbi bidu^'ika^ akum 'walam »>-• wasyta’alar minnT 



dengan do'a 
kepadamu 


aku 
menjadi 

wir 


Vs lanr 
dan tidak 
pernah 


"W 


wasytaaiar minni 

dan menyala-nyala dariku 

(memenuhC 

A 


<&&*(> iMbi api Ui3 © £ii 


wa KAnaUm 

dan dia 


miw wara I 

dan belakarsgku 


*rnnw,i'ihyii 

kaum 


khiftul 

aku 

khawatir 


Wa inm 
dan sungguh 
aku 


syaqiyya(n) 
14} kecewa 




^3# 


w %• 

— fa| — 

W . 


wrn yariSu 

dan mewarisi 

w/* < 

(SU 

Sr>* ** 

Yan&unT 

dia yang akan 
mewarisi aku 

* © * 

15} 

walryyaly) 

prolong 

md ladungka 
dari stsi-Mu 

OOf 

maka benteb 
kepadaku 

Sqiran 

seorang yang 
mandul 

(im)ra-atl 

istriku 



it s 


V-J b 


radiyyafn) rabbi 

seorang hamba Tuhanku 

yang dmdbai 

itnr*i 


waj'alhu 

dan jadikanlah 
did 


✓ \\ » 

min an ya'quba 
dan keluarga Ya'kub 


K'l^v- «|V —v*9-^- ; w 

> v* „ •£ »• X < < * 1 ^ » I Vt ^4 > .^1 

a) <_)—**£ jU -4/^ 

mmgqebJu naj'al tahu \j ar n yahyS nismuhQ bi gulami nubasysyiruka inng 

sebelumnya Kami jadikan tidak Yahya namanya dengan seorang beri kamu sunggi 

baginya 

11 


nismuhO bi gulami nubasysyiruka innS 

namanya dengan seorang beri kamu sungguh 

anak laki-laki kabar gembira Kami 


lib- 4 ' cO£==>j %Oc> V-> 

(im)ra-atT wa kSnatim * gulSmuw IT yakQnu anna rabbi Q&la 

istriku dan adalah anak aku mem- adalah bagai- Tuhanku (Zakaria) 1/) 

laki-laki punyai 


bagai- Tuhanku (Zakaria) {7} 
manakah berkata 

1*1 II 


disir 36 0 jAr&bi & S3 


kazalik(a) 

demikianlah 


Qala 

(Allah) 

berfirman 


{ 8 } 


'itiyya(n) 

sangat 

tua 


minai kibari 
usia lanjut 


balagtu 
aku telah 
sampai 


waqad ‘Sqiraw 

dan mandul 

sungguh 


Jj Wi&k S3‘V # ^ d^J 3a 


taku wa lam 
kamu dan 
tidak 


) qatnu 

sebelum¬ 

nya 


khalaqtuka 
Aku telah men- 
ciptakan kamu 


wa qad hayyinuw 'alayya huwa rabbuka qala 

dan mudah bagi-Ku ia Tuhan- berfirman 

sungguh (hal itu) mu 


|T d3SJ 36 X' UkZ' 36 G 


Syatuka 
bahwa tandamu 

tidak 


qala 

Dia 

berfirman 


ayah (tan) 

tan da 


lijj oi rr 
jadikanlah bagiku 


rabbij 

Tuhanku 


Qala 

(Zakaria) 

berkata 


svai'S(n) 
{9} sesuatu 


-- mW 

& 0 %r 40 dJ: ^ &S 


‘ala qgumihT 
kepada 
kaumnya 


Pakharaja 

maka dia 
keluar 


sawivya(n) 

00 } dalam keadaan 
sehat 


layaiin 

malam 


&ala^a 

tlga 



1 x 

'tukalfinian 
bercakap- 
cakap 


« I^ S W^Tjs^i v frJbi 


wa 'asyiyya(n) bukrataw 
{ 11 } dan pada waktu 


minai mibrSbi 
dari mihrab 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KiSAH NABI ZAKARIA A.S. DAN NABI 
YAHYA A.S. 

Sebab Zakaria Berdoa Memohon Keturunan 
i Kaf Ha Ya Ain Sad. 

2. (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan 
tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba- 
Nya, Zakaria, 

3. (yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhan- 
nya dengan suara yang lembut 

4. Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, sung¬ 
guh tulangku telah lemah dan kepalaku 
telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah 
kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai 
Tuhanku. 

5. Dan sungguh, aku khawatir terhadap ke- 
rabatku sepeninggalku, padahal istriku seo¬ 
rang yang mandul, maka anugerahilah aku 

fern* seorang anak dari sisi-Mu, 

6. yang akan mewarisi aku dan mewarisi 
dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya 
Tuhanku, seorang yang diridai" 

Terkabulnya Doa Zakaria Sebagai Bukti Ke- 
kuasaan Allah 

7. (Allah berfirman), "Wahai Zakaria! Kami 
memberi kabar gembira kepadamu dengan 
seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang 
Kami belum pernah memberikan nama 
seperti itu sebelumnya. 

8. Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, bagai- 
mana aku akan mempunyai anak, padahal 
istriku seorang yang mandul dan aku (sen- 
diri) sesungguhnya sudah mencapai usia 
yang sangat tua?" 

9. (Allah) berfirman,"Demikianlah."Tuhanmu 
berfirman, "Hal itu mudah bagi-Ku;sungguh, 
engkau telah Aku ciptakan sebelum itu, 
padahal (pada waktu itu) engkau belum ber- 
wujud sama sekali" 

10. Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, 
berilah aku suatu tanda." (Allah) berfirman, 
"Tandamu ialah engkau tidak dapat berca- 
kap-cakap dengan manusia selama tiga ma¬ 
lam, padahal engkau sehat" 

11. Maka dia keiuar dari mihrab menuju 
kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada 
mereka; bertasbihlah kamu pada waktu pagi 
dan petang. 


























































Pengangkatan Yahya Sebagai Nabi dan Ka- 
rakteristik Keutamaannya 

12. "Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) 501) 
Kitab {Taurat) itu dengan sungguh-sungguh" 
Dan Kami berikan hikmah kepadanya 
(Yahya) 502 ^ selagi dia masih kanak-kanak, 

13. dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang 
(kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari 
dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa, 

14. dan sangat berbakti kepada kedua orang 
tuanya, dan dia bukan orang yang sombong 
(bukan pula) orang yang durhaka. 

15. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari 
lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari 
dia dibangkitkan hidup kembali. 

KISAH MARYAM DAN NABI ISA A.S. 

Kehamifan Maryam Tanpa Sentuhan Se¬ 
orang Laki-laki 

16. Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Mar¬ 
yam di dalam Kitab (Al-Qur'an), (yaitu) ketika 
dia mengasingkan diri dari keluarga-nya ke 
suatu tempat di sebelah timur (Baitul Maqdis), 

17. lalu dia memasang tabir (yang melin- 
dunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus 
roh Kami (Jibril) kepadanya, maka dia menam- 
pakkan diri di hadapannya dalam bentuk ma- 
nusia yang sempurna. 

18. Dia (Maryam) berkata, "Sungguh, aku ber- 
lindung kepada Tuhan Yang Maha Pengasih 
terhadapmu, jika engkau orang yang bertak¬ 
wa. w 

19. Dia (Jibril) berkata, "Sesungguhnya aku 
hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyam- 
paikan anugerah kepadamu seorang anak 
laki-laki yang suci." 

20. Dia (Maryam) berkata, "Bagaimana mung- 
kin aku mempunyai anak laki-laki, padahal 
tidak pernah ada orang (laki-laki) yang me- 
nyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" 

21. Dia (Jibril) berkata, "Demikianlah." Tuhan¬ 
mu berfirman, "Hal itu mudah bagi-Ku, dan 
agar Kami menjadikannya suatu tanda (kebe- 
saran Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat 
dari Kami; dan hal itu adalah suatu urusan 
yang (sudah) diputuskan." 

22. Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia 
mengasingkan diri dengan kandungannya itu 
ke tempat yang jauh. 

Kelahiran Nabi Isa a.s. 

23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan me- 
maksanya (bersandar) pada pangkal pohon 
kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa 
(baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku 
menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan 
dilupakan." 

24. Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari 
tempat yang rendah, "Janganlah engkau 
bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah 
menjadikan anaksungai di bawahmu. 

25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu 
ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan meng- 
gugurkan buah kurma yang masak kepadamu. 

501) Pelajarilah Taurat itu, amalkan isinya, dan sampa- 
ikan pada umatmu. 

502) Pemahaman Taurat dan pendalaman agama. 


Surah Ke -19 


JuzKe-ls 


r P 


i aw 


xmW 

A ij A 

W 




/*N v t ^ ^ 

sabiyya(w) 
{12} ketika 

kanak-kanak 

» hukma 
hikmah 
(ilmu) 

JwUJo \j 

wa atalnahul 
dan Kami telah 
memberinya 

£ 

%y*> < 

biquwwah(tin) 

dengan 

kuat 

kitaba 

Kitab 

(Taurat) 

> 

khuzil 

ambillah 


|-t j——— -rr --- 

<|> % '}£y dJSi 0ai GlSij 

mBm wa lam bi walidaihi Wa barram „ taqiyya(w) wa kana wa zakah(tan) rnil ladunna Wa 
VMf dan kepada kedua dan seoranq l > 3} orang yang dan dia dan dari sisi dan rata 




a ywiyf 

wa-had 

Yahya 


r a lam bi walidaihi Wa barram 
dan kepada kedua dan seorang 

tidak orang tuanya yang berbakti 


taqiyya(w) 
orang yang 
bertakwa 




wa zakah(tan) mil ladunna Wa banftSIH 
dan dari sisi dan rata balm I 

kesucian Kami fc&ltiM 

mm~~- 


yamQtu wa yauma wulida yauma ‘alaihi Wa salamun 
dia mati dan pada dilahirkan pada atasnya dan 

hari hari sejahtera 


{14} 


'a?iyya(n) 
orang yang 
durhaka 


jabbSran yaJwn 

orang yang dw 
sombong 

— **» 


- w 

<—^yj 

iziqtabaiat maryam(a) fil kitabi Wa±kur hayya(n) yub'aSu Wa yauma 

ketika ia Maryam di dalam kitab dan ingatlah {15} hidup dia dibang- dan pada : 

meninggalkan (Al-Qur'an) kembali kitkan bad 


l - TT ; mw~ I 

hiiahafnt * min Hi inihim <;varniwafn1 makanan min ahliha 


hijaba(n) 

tabir 


miq dunihim 
dari selain 
mereka 


51 M ® ^ ZZ Q 




Fattakhazat 
maka ia 
mengambil 


{16} 


syarqiyya(n) 
sebelah timur 
(Baitul Maqdis) 


makanari 

suatu 

tempat 


min ahliha 
dari keluflrgahjfli 


/ < X ^ - 


mm 

sungguh 

aku 


Qalat sawiyya(n) basyaraq laha fa tamassala 

(Maryam) {17} sebenar- manusia padanya maka dia 
berkata nya menyerupai 

- TOW - - ~ ~ 


OJ*L> 

rasulu 

utusan 


w w 


ti Si 3 is ® 51 

ana innama Qaia taqiyya(n) kuqta ing 

aku sungguh (Jibril) {18} orang yang kamu jika 

hanyalah berkata bertakwa 

- TO 

s 


“TO ■ 

Gijj uyi iillj 

ruhana 
ruh Kami 
(Jibril) 

— mw 

mingka 
dari 
kamu 


ilaiha fs ansalnfl 

ke- maka Kam) 

padanya_mengmut 


bir rahmani h QZu j 

kepada Yang tierllndun'ft; 1 
Maha Pemurah 




--- n - 

m \rtTt m ■ IT ^ I t 


yakunu IT 
menjadi 
bagiku 


anna 

bagai¬ 

mana 


Qalat 

dia 

berkata 




{19} 




zakivya(n) 
yang suci 




gulamaq 

anak 

laki-laki 


laki 

kepada¬ 

mu 


✓ ^ 


f) SjC 

bagiyya(n) 

£\ 

kazalik(i) 

Qala 

aku 

demikianlah 

dia 

berkata 

{20} seorang 

pelacur 

aku 


T3 


I i ah aba r^bbiki 

agar aku Tuhan- 

memberi thu 

ir 


dan 

tidak 


seorang 

manusia 


^ MW 1 4 

^ rTS ^ 

** yamsasnT wa lam '1 

menyentuhku dan anak 

belum luki-taki ( 


U - im — ®a r —ww ; 77 

^ oM y 4 


wa rahmatam 
dan rahmat 


lin nasi 
bagi 
manusia 


ayatal 

tanda 


wa li naj'alahu 
dan agar kami 
jadikan ia 


hayyin(un) 

mudah 


alayya huwa rabbuki gata 

bagiku hal itu Tuhan- berfcati 

mu 

fl 


9 ^ 

faqtabazat 
lalu ia meninggalkan 


mm — m n „ ^ r « 

jo la . L _ 1/®' wJpj 

I—_ t 1-1.1 rdn nl 


w 


Fa hamalathu 
maka ia me- 
ngandungnya 


{ 21 } 


maqdiyya(n) 

diputus¬ 

kan 


am ram 
perkara 


wa kana min nt 

dan dia dari 

Kami 


^ra - 


'pai feJi 


nakhlah(ti) ila jiZ'in makha^u 

pohon kepada rasa sakit akan 

kurma pangkal melahirkan 

_— w N 

-*- - =, “ v nasyam 

tidak 

diperhatikan 


Fa aja’ahal 
maka mendatang- 
kannya 



maqsiyya(n) 
yang 


wa kurjtu ha±a 

dan aku ini 


SlSS H. 

qa?iyya(n) makanang b|hf I 

{22} yang jauh suatu dengan- 

tempat nya 

T«I 

qabla 
sebelum 


dilupakan 


W 

{24} 




-5 

C^A, 

» <.A 1 

<J^- 

M 

mittu 

ya laitani 


aku 

aduhai alangkah 

dia 

mati 

baiknya aku 

berkata^ 


VM 






sariyya(n) tahtaki 

anak di bawah 

sungai kamu 

“ TO 


rabbuki 

Tuhan¬ 

mu 


ja'ala qad 
telah sungguh 

menjadikan 

N 


tahzanT 
kamu ber¬ 
sedih hati 


mw mw ~ 

** ^ ^ *• 



janiyya(q) rutabaq 

yang buah 

matang kurma 


‘alaiki tusaqit 

kepada ia akan meng- 


alla min tahtiha Fa 
janganlah dari lalu dia me- 

_ bawah nya _ manqqilnya 























































£^a3 Ij^I cJ^/ 4 L*l$ cA/^}j <j 


fa qufi ahadaq 

maka katakanlah seseorang 
(kamu) 

- a ~7 - v*— 

® tL-Sl 


minal basyari tarayinna fa imm§ 'aina(n) 
dari manusia kamu maka mata 

melihat adapun 


wa qarrT wasyrabl 

dan dan 

sejukkanlah minumlah 



vs; 


nfA , ‘nsiyyaCn) 

i/OJ kepada seorang 


y£\ ^=1 $ uj^ 9 ^ 5 . iji' & 


yauma 
hari ini 


ukalfimal 

aku 

berbicara 


fa fan 
maka 
tidak 


§aumaq 

puasa 

(diam) 


lir rahmSni 
kepada Yang 
Maha Pemurah 


nazartu 

aku 

bernazar 


sungguh 

aku 



syai’an ji'ti 

sesuatu kamu 

datang 


laqad ya maryamu 
sungguh wahai 

Maryam 


j IjlU jp c^U 


qaEu tahmiluhfu) qaumaha bihT Fa atat 

mereka menggendongnya kaumnya dengannya maka ia 

berkata _ (bayi) _ datang 


L'f cj 

kAnp-t wa ma 
adalah dan 

tidak 


4 


sau’iw (im)ra-a abukim 

yang seseorang ayahmu 

jelek 


I 4 $ olfli 


< »> ) 

ma kana haruna 

tidaklah Harun 


L1I 




Ya ukhta 
wahai saudara 
perempuan 


TV 




fartyysfnl 

fZ/f yang 
mungkar 

" u 


kdna mang 

dia orang 

yang 


nukallimu 

kami 

berbicara 


kaifa qatu 

bagaimana mereka 

berkata 


s A\ ~'\'A< ^ M 

O). Cjjliuli lli) Sl*\ 


Si M s 9idu 


ir*j— i 


iialh(i} Fa asyarat 
ke- maka ia 

padanya menunjuk 


{28} 


bagiyya(n) ummuki 

pelacur ibumu 


wa |a‘alant 
dan Dia 

menjadikan aku 


kitaba 

Kitab 

(Injil) 


ataniyal 
Dia memberi 
aku 


'abduNah(i) 

hamba 

Allah 


inn! Gala 
sungguh (Isa) 
aku berkata 


{29} 


5 abiyya(n) 
anak bayi 


fil mahdi 
dalam ayunan 


bun, 


, i* >» A 


bis safatt 
dengan 
shalat 


wa au?ani 
dan Dia meme- 
rintahkan aku 





aina mubarakan 
dimana seorang yang 
diberkati 


s&y 0% 


Wa ja'alanl 
dan Dia 
menjadikan aku 


nabiyya(w) 
seorang 


v J ‘MU \jr>J O 

I 's . .i ■ IIM U f \Aln kirrcjm U^infJ%/nA rrvo rJ I I t-y.f » I 


/■J, ■! 

Dia menjadikan 
aku 


wa lam 
dan 
tidak 


bi walidatt 
kepada 
ibuku 


Wa barram 
dan 
berbakti 


{31} 


hayya(w} 

hidup 


ma dumtu 
selama 
aku 



- wp - ■■ - 

> »>< >.. > "fs >\<‘\\" '0 \t-'i sfti' 

(JP (V-WJb fp 

anrrotu vJ a yauma wulittu yauma ‘alayya Was salamu syaqiyya(n) jabbaraq 

aku mati dan aku pada atasku dan wZj vana seorana 

hari 


wulittu 

aku 

dilahirkan 


Was salamu 
dan 
kesejahteraan 


syaqiyya(n) jabbaraq 

yang seorang 

celaka sombong 


hari dilahirkan hari kesejahteraan celaka sombong 

-:-w-«i- 

fscv ^ f-jpJ 

{33} 


baqqri qaulal 

yang perkataan 


(ib) nu maryam(a) 
putra 
Maryam 


Tsab 

Isa 


Z&lka 

itulah 


hayya(n) ub‘asu wa yauma 
hiaup aku dan pada 

dibangkitkan hari 


s w ii til ~ n » 

) *> << ^ i ^ V/S \S T 9 ^ ** »* * *41 

Jj ) ^>4 (jb L« 


subhanahfu) 
Mahasuci 
Dia 


miw vraladig 
dari seorang 
anak 


yattakh&a ay lillahi 

Dia bahwa bagi 

menjadikan Allah 

- VP 


kana 

ada 


tidak {34} 


yamtarun(a) 

mereka 

ragukan 

n — 


fihi la±T 

di yang 

dalamnya 

HT 


■&3 'MU 5 3 Jyi "/V 


rabbukum rabbT Wa innallaha 
dan Tuhanku dan sesung- 
Tuhanmu guhnya Allah 


{35} 


fa yakun(u) kuq lahu yaqulu fa innama amraq qatfa tid 
maka jadilah ke- Dia maka sung- perkara Dia telah apa- 
jadilah ia_padanya berkata guhhanyalah_memutuskan bila 



- l 

O 

O’ 

afrzaDu 

golongan- 

qolonqan 

Fakhtalafal 

maka 

berselisih 

{36} 


*'2 


IT 


& 



SXre lli 


siratum 

jalan 


bihim Asmi 
mereka alangkah tajam 
pendengaran 


rv 

*Sp> I 

1371 'azim(in) yaumin mim masyhadi 
w'J vana hari dari menyaksikan 


fa'buduh(u) 
maka sembahlah 
Dia 

V,» 


rt c?' ujb yM oiy 


yang 

besar 


kafaru lil laztna 

kafir bagi orang- 

orang yang 


fa wailu! 

maka 

celakalah 


mim bainihim 
diantara 
mereka 


SciJ jUa cS'i $&&&$ 



26. Maka makan, minum dan bersenang 
hatilah engkau. Jika engkau melihat sese¬ 
orang, maka katakanlah, "Sesungguhnya 
aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan 
Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan 
berbicara dengan siapa pun pada hari ini" 

Tuduhon terhadap Maryann dan Pembelaan 
Nabi Isa a.s. kepada Ibunya 

27 > Kemudian dia (Maryam) membawa dia 
(bayi itu) kepada kaumnya dengan meng¬ 
gendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, 
"Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah 
membawa sesuatu yang sangat mungkar. 

28. Wahai saudara perempuan Harun 
(Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang 
buruk perangai dan ibumu bukan seorang 
perempuan pezina." 

29. Maka dia (Maryam) menunjuk kepada 
(anak)nya. Mereka berkata, "Bagaimana 
kami akan berbicara dengan anak kecil yang 
masih dalam ayunan?" 

30. Dia (Isa) berkata, "Sesungguhnya aku 
hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan 
Dia menjadikan aku seorang Nabi, 

31. dan Dia menjadikan aku seorang yang 
diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia 
memerintahkan kepadaku (melaksanakan) 
salat dan (menunaikan) zakat selama aku 
hidup; 

32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak 
menjadikan aku seorang yang sombong lagi 
celaka. 

33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan 
kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari 
wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan 
hidup kembali." 

34. Itulah Isa putra Maryam, (yang menga- 
takan) perkataan yang benar, yang mereka 
ragukan kebenaran nya. 

35. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, 
Mahasuci Dia. Apabila Dia hendak menetap- 
kan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepa- 
danya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu. 

36. (Isa berkata), "Dan sesungguhnya Allah 
itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah 
Dia. ini adalah jalan yang lurus." 

Pertentangan Pendapat tentang Isa a.s 

37. Maka berselisihlah golongan-golongan 
(yang ada) di antara mereka (Yahudi dan 
Nasrani). Maka celakalah orang-orang kafir 
pada waktu menyaksikan hari yang agung! 

38. Alangkah tajam pendengaran mereka, 
dan alangkah terang penglihatan mereka 
pada hari mereka datang kepada Kami.Teta- 
pi orang-orang yang zalim pada hari ini (di 
dunia) berada dalam kesesatan yang nyata. 











































4S 3,18 1 


19. MARYAM 


39. Dan berilah mereka permgatan tentang 
harj penyesalan. (yaitu) ketika segala per- 

!| kara telah diputus, sedang mereka dalam 
kelafaian dan mereka tidak beriman. 

40. Sesungguhnya Kamltah yang mewarisi 
bumi 503) dan semua yang ada di atasnya, dan 
hanya kepada Kami mereka dikembalikan. 

KISAH NABI IBRAHIM A.S. DENGAN BA- 
PAKNYA 

I 41. Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah 
Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesung- 
guhnya dia seorang yang sangat mendntai 
kebenaran 504 ) dan seorang nabi. 

42. (Ingatlah) ketika dfa (Ibrahim) berkata 
kepada ayahnya, "Wahai ayahkuf Mengapa 
engkau menyembah sesuatu yang tidak 
mendengar, tidak melihat dan tidak dapat 
menolongmu sedikit pun? 

43. Wahai ayahkuf Sungguh, telah sampai 
kepadaku sebagian Ilmu yang tidak diberT 
kan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya 
aku akan menunjukkan kepadamu jalan 
yang lurus. 

44. Wahai ayahku! Janganlah engkau me¬ 
nyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka 
kepadaTuhan Yang Maha Pengasih. 

45. Wahai ayahku! Aku sungguh khawatir 
engkau akan ditimpa azab dari Tuhan Yang 
Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi 
teman bagi setan." 

46. Dia (ayahnya) berkata, "Bencikah engkau 
kepada tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim ? Jika 
engkau tidak berhenti, pasti engkau akan 
kurajam, maka tinggaikanlah aku untuk 
waktu yang lama" 

47. Dia (Ibrahim) berkata, "Semoga kesela- 
matan dilimpahkan kepadamu, aku akan 
memohonkan ampunan bagimu kepada 
Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik 
kepadaku. 

48. Dan aku akan menjauhkan diri darimu 
dan dari apa yang engkau sembah selain 
Allah, dan aku akan berdo’a kepada 
Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan 
kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." 

49. Maka ketika dia (Ibrahim) sudah menja¬ 
uhkan diri dari mereka dan dari apa yang 
mereka sembah selain Allah, Kami anuge- 
rahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan 
masing-masing Kami angkat menjadi nabi. 

50. Dan Kami anugerahkan kepada mereka 
sebagian dari rahmat Kami, dan Kami ja- 
dikan mereka buah tutur yang baik dan 
mulia. 

KISAH BEBERAPA NABI YANG LAIN 

51. Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah 
Musa di dalam Kitab (Al-Qur'an). Dia benar- 
benar orang yang terpilih, seorang rasul dan 
nabi. 

503) Selelah sdurtih slam Ini hancut, maka hanya 
Allah yang kekal. 

504) Nabi Ibrahim a.s. adalah seorang nabi yang 
sangat cepat membenarkan semua hal yang gatb 
yang datang dari Allah. 




wm p j&u p & k p f3 xsc 


la yurtiinUnia) ws hum ft gaflariw 
mereka Ltdak dan dalam 

befiman mereka kelalaLan 


wa hum amrtu) 

dafi perk dfa 

mereka 


qugliyal \± hasrati yaumal Wa anjsjrh^ L 

diputus- ketika penyesalan pada dan berflah 


kan 


hari 


vi>‘ cyj <y£ Ij {n} 

W&ikur yurjaVjnfa) wa using alalhs wa man nariSul nahnu Inna 

dan ingailah (40) mereka dan kepada di aiasnye dan orang bumi mewarisi Kami sunaauh [391 

kamu 

o 


yurja’unia) wa using J a3aih& wa man 
mereka dan kepada di alamya dan orang 

dlkemhalikim Kami yang 

:tr 


nariSul nahnu .. ,. v 

mewarisi Kami sungguh (39) 
Kami 


— W -- cv - 19 :—v>|-—4 

pi* & i\ ® M 


yi abatf HabThi q§la It T rtablyya(n) siddTqan kana innahO I ' 

wahai kepada (Ibrahim) ketika Ml) seorang yangjujur adalah sungguh ibrahlm(a) dalam Kitah 

bapakku bapaknya berkala _ 1 J nabi _ _ _ _ dia Ibrahim _(Al-Qur'an) 


ra mm — ——-- 

0 & &Z &MS C zz d 

V5 ahuti . 11 a i' A i 1 n Ij uii.Tni 13 uiihdrn 15 i/acma‘ii m3 ta'Ki .Hi ■ * 


{42} 


syai’ft(n) angks 

sedlkil darimu 

pun 


wa 14 yugni 
dAn dia lidak 
mentrukupi 


13 yub$iru 
dan dia tidak 
melihat 


13 yasma'u m3 ta'budu 

dia tidak apa kamu mp 

mendengar yang menyembah en 9a; ;j 

V* Mr 


mw ^ wm ^ ^ i * + w mm mm — 

*<£<&- Js> £>| 

ssr3tnn ahdJka ^f.-idani nj va'Oka i m3 lam minal ‘ilmi ** ia'»nT aad ’inw 


.ihdka 

plan Aku akan 

tqnjukj kamu 


fattabihi 
maka ikujJah 
aku 


ya’tika 
datang 
kepadamu 

w 


m3 lam 
apa yang 
tidak 


minal ‘ilmi 
dari Ilmu 


ja'anT 

datang 

kepadaku 


qad jnnr I 
telah sungguh 
aku 


sr n ^ -0 & 


Hr r 
kepada Yang 
Maha Pemurah 


kana 

dia 


syaitSna innasy 
setan sungguh 


syaitan(a) ta'budisy Y3 abati 

setan janganlah kamu wahai 

menyembah_ bapakku 


1^-3/ yang 
lurus 


- — (i - (I— «n« — -I 

L>\% &12 o\ jji ^33 © 


minar ratnn&rii ‘az3bum yamassaka ay akhafu innl Y3 abati 

dart Yang Maha azab akan menimpamu bahwa aku sungguh wahai 

Pemurah takut aku bapakku 


{44} durhakd’ 


** an alihatT 
dari tuhan- 
tuhanku 


£1 


aqta 

kamu 


'■A> 


3H % ^ ^ 0 3$ 

I 8 1 1. . Uidhinmi IO rant fontahi leirvi lo* it li^ikriKInllili 


9- . s"\ 4Sb 

aragibun Qala waliyya(n) 

apakah ia {45} kawan 

kamu benci berkata 

W . ^ . MW 

> » (/ // \ 


J4M 

lisy syaitani 
bagi setan 




fa lakQAa 
maka kamu*: 
menladi 




T maliyya(n) wahjurnT la arjumannaka 

(Ibrahim) {46} waktu dan tinggalkan pasti aku akan 

berkata yang lama aku merajam kamu 


taqtahi lam la’il 

kamu tidak sungguh 

berhenti jika 


t ya ibi4hlnii(g) 
wahai 
Ibrahim 


< »- 


03 &0CJ0 iii 

hafivva(n) bT innahu kana sa astaafiru laka 'alaik(a) 1 sal4mum 


hafiyya(n) bT innahu kana 

{47} sangat kepadaku sungguh Dia 
baik 


rabbT 

Tuhanku 


VM - 

<J}^ 


sa astagfiru laka 
aku akan mohon 
ampunan untukmu 


'alaik(a) Hotamun 
atas kamu semoga 
keselamatan 


rabbT 

mu ?ah- Tuhanku 


<sP if'Aj Jo UJ 

rsihhT wa ad'u min dunillahi tad'una wa ma I Wa a'tazilukum 


a ad'i 
dan aku 
menyeru 


min dunillahi 
dari selain Allah 


tad'una 
kalian seru 


s* 


wa ma 
dan apa 
yang 


I Wa a'tazilukum 
dan aku akan 
menyingkir dari kajian 


_ %!$ % T J 

us p&\ es 0 iiu. ^ ^ 

VTl'budUna wa m3 Mi’Ttazalahum Fa lamma 1 svaoiwa(n) rahhT ki alfMnfl alLS 


ya buduna wa m3 1 (i’)tazalahum Fa iamma' 
mereka dan apa dia menyingkir maka {48} 
sembah yang dari mereka tatkala 


syaqiyya(n) rabbT bi du'ar 

kecewa Tuhanku dengan 

do'a 


br-i bKi- ^ 


^ ’-iU ' »t 'T'i V' 9 '''' ^ “!. I . »> ' 


akuna altS: 

aku bshw*. 

tidak 

mW~ 


nabiyya(n) ja'alna wa kullaq waya'qub^a) 
{49} nabi Kami dan danYa'kub 

jadikan masing-masing 


ish3qa 

Ishaq 


lahu wa habna 
ke- Kami 

padanya anugerahkan 


rnirt durimahi 
dari selain 
Allah 


i4b> vci $ CcCj i zc*vc& 

'aiiyya(n) sidqin Iis3na lahum wa ja'alna mir rahmatinS lahum Wa wahabnfi 



jjur 

lisan 

(perkataan) 

bagi 

mereka 

dan Kami 
jadikan 

n 

sr 

mm 

O&J 


<£& 

wa kana 

mukhlasavv 

kana 

innahu 

dan dia 

orang yang 
ikhlas 

adalah 

sungguh 

dia 


mir rah matins 
dari rahmat 
Kami 

«HT — 

‘ »> 

(S*y* 

musa 
Musa 


lahum Wa wahabnfi 
kepada dan Kami 
mereka anugerahkan^ 



' fil kitabi ^ Waikur I 

dalam kitab dan 

(Al-Qur'an) ingatlah 

Miidte jTj'ix munMill 


M A eicl Wni i b Mima % M 

| ^ Mjr ir j jj. , j 












































































0 & Ugj i&fi; 


Wa wahabna lahu najiyya(n) wa qarrabnShu 

dan Kami telah menga- {52} munajat dan Kami telah 
runiakan kepadanya dekatkan dia 

- 


aimani 

sebelah 

kanan 


turil 

gunung 

Tur 


min janibit Wa nadsin&iu 

dari dan kami teiah 

pinggir rtttmruinggilrtya 

jot 


if t X 


kana innahu 
adalah sungguh 
dia 


isma'ila 

Isma'il 


fil kitabi 
di da lam Kitab 
(Al-Qur'an) 


Wazkur 

dan 

ingatlah 


nabiyya(n) haruna akhahu 

seorang Harun sauda- 

nabi ranya 



aW yh {J6j o^j •J&jh 


bis saiati ahlahu ya’muru Wa kana nabiyya(n) rasulan wa kana wa‘di gSrfiqal 

untukshalat keluarga- menyuruh dan { 54 } seorang seorang dan janji orangyang 

nya dia nabi rasul dia benar 


rr*i ~ 4, ~w -—— 

% m se i$is 


idrisa 

Idris 


fit kitabi 
di da I am Kitab 
(al-Qur'an) 


Wa±kur 

dan 

ingatlah 


mardiyya(n) Iqda rabbihl wa kana waz-zakati 
reel seoraVig di sisiTuhannya dan dia danzakat 

1 * yang diridhai 


^ * .4i y+rc* if \s 'f&'s >) if 

d\JSj\ Qp l>^ lib 


lailna UlUkal 

orang-orang mere ka 

yang ]tu 

» - 


re- 7 i 'aiiyya(n) makanan Wa rafa’nahu nabiyyl(w) siddTqan 

{57} yang tempat dan Kami telah wOj seorang sangat 

tinggi mengangkatnya nabi benar 


kana innahu 
adalah sungguh 
dia 


ir “ w ; „ w " i» (i - -5 ; 

(S r y £• uJL->* f- 5 ’ ft?* 


ma'a nuhiw 
bersama 
Nuh 


hamaln3 
Kami bawa 


wa mim man 5bama 

dan dari Adam 

orang yang 

•*¥ 


min ^urriyyati 
dari keturunan 


minan nabiyyTna 
dari para 
nabi 


‘alaihtm ariamallShu 

kepada Allah beri 
mereka nikmat 


^ a TOP W WS W 

*alaihim tutla i2a waitabaina hadaina wa mim man kra'Tla ’ ibrahima wa min 2urriwati 


’alaihim tutla i2a 
kepada dibacakan tatkala 

mereka 


wajtabaina hadaina wa mim man wa jsra’Tla 
dan Kami Kami telah dan dari dan Israii 

telah pilih tunjuki orangyang 

n 


ibrahima wa miq 2urriyyati 
Ibrahim dan dari 

keturunan 


$#bt \& dp 

{58} 


mim ba'dihim 
setelah 
mereka 


Fa khalafa 
maka 

mengganti 


wa bukiyya(n) sujjadaw kharru 

dan bersujud mereka 

menangis tersungkur 


rahmani ayatur 
yang Maha ayat-ayat 
Pern u rah 


\lj.C ' 


gayya(n) yalqauna 

kebinasaan mereka 


fa saufa 
maka akan 


syahawati 
hawa nafsu 


s&l QC. 3>s ^15 vl ; 51 


wat taba'usy 
dan mereka 
mengikuti 


salata 

shalat 


ada‘u$ 
mereka 

menyia-nyiakan 


khalfun 

generasi 


jannata 

surga 


yadkhulunal 
akan masuk 


fa ula’ika 
maka mereka 


salihaq 

kebajikan 


oAj> J£>j gj£> 

‘ibadahQ rahmanu wa'adar latT ‘adninil 
hamba- Yang Maha menjanji- yang ‘Adn 

hamba-Nya Pern u rah kan 


- xaoa man rcoi 

dan dan bertobat orang kecuali !->“/ 

mengerjakan beriman _ yang 



Jannati 

surga 


wa 13 yuzlamuna 
dan mereka tidak 
akan dianiaya 


\ 


cx 4 gs o?xv@&ji xj o 




salama(n) ilia lagwan fiha La yasma'una 
sejahtera kecuali perkataan di mereka tidak 

sia-sia dalamnya mendengar 


/cii ma'tiyyafn) wa‘duhu kSna innahQ bil-gaib(i) 

lOl s akan janji-Nya adalah sungguh dengan 

datang Dia_yang gaib 


tA/a'acv/iwafrh htikrataw f[ha * risnnhum .1 ui., 


dari Kami 

wariskan 


latT jannatui Ttlkal 

yang surga itulah {o2| 


wa'asyiyya(n) bukrataw ffha 1 rizquhum w ’a iahum 
dan petang pagi di dalamnya rezeki dan bagi 

mereka mereka 


A',', 


c a xs ja, % ajej 

ma lahu rabbik(a) bi amri ilia natanazzalu 

apa bagiNya Tuhanmu dengan kecuali Kami 

yang perintah menurunkan 


3 U ys is 

kana mang 


Wama f , taqiyya(n) kana mang 'JbSdlna 

{63} bertakwa adalah yang hamba 

dia Kami 


dan 

tidaklah 


Qf&p 'Jc yz isj oai <<* Cj tas. uj ciyds 


nasiyya(n) rabbuka kana wa m3 zalika 
{64} lupa Tuhanmu ada dan itu 

tidaklah 



*¥ uiut;.* mm* 

myrifawj 



baina wa m3 khatfana wa m3 bama aidlna 
antara dan apa dibelakang dan apa di hadapanmu 
yang kami yang 

M J 4-J t J J J*U ‘«4 Li n. f i» t- i » 

%iUh Twwilsli 
Mitrf il Wajlb Mul tuA 11 






52* Dan Kami telah memanggilnya dari 
sebelah kanan Gunung (Sinai) dan Kami 
dekatkan dia untuk bercakap-cakap. 

53. Dan Kami telah menganugerahkan seba- 
gian rahmat Kami kepadanya, yaitu (bahwa) 
saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi. 

54. Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah 
Ismail di dalam Kitab (Al-Qur'an). Dia benar- 
benar seorang yang benar janjinya, seorang 
rasul, dan nabi. 

55. Dan dia menyuruh keluarganya 5051 
untuk (melaksanakan) salat dan (menunai- 
kan) zakat, dan dia seorang yang diridai di 
sisiTuhannya. 

56. Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah 
Idris di dalam Kitab (Al-Qur'an). Sesungguh- 
nya dia seorang yang sangat mencintai 
kebenaran dan seorang nabi, 

57. dan Kami telah mengangkatnya ke mar- 
tabat yang tinggi. 

58. Mereka itulah orang yang telah diberi 
nikmat oleh Allah, yaitu dari (golongan) para 
nabi dari keturunan Adam, dan dari orang 
yang Kami bawa (dalam kapal) bersama 
Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israii 
(Yakub) dan dari orang yang telah Kami 
beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila 
dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Peng- 
asih kepada mereka, maka mereka tunduk 
sujud dan menangis. 

59. Kemudian datanglah setelah mereka, 
pengganti yang mengabaikan salat dan 
mengikuti keinginannya, maka mereka ke- 
lakakantersesat, 

60. kecuali orang yang bertobat, beriman, 
dan mengerjakan kebajikan, maka mereka 
itu akan masuk surga dan tidak dizalimi 
(dirugikan) sedikit pun, 

61. yaitu surga 'Adn yang telah dijanjikan 
oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada 
hamba-Nya, sekalipun (surga itu) tidak tam- 
pak. Sungguh, (janji Allah) itu pasti ditepati. 

62. Di dalamnya mereka tidak mendengar 
perkataan yang tidak berguna, kecuali 
(ucapan) saiam. Dan di dalamnya bagi mere¬ 
ka ada rezeki pagi dan petang. 

63. Itulah surga yang akan Kami wariskan 
kepada hamba-hamba Kami yang selalu 
bertakwa. 

64. Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali 
atas perintah Tuhanmu. Milik-Nya segala 
yang ada di hadapan kita, yang ada di bela- 
kang kita dan segala yang ada di antara 
keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. 


Asbabun Nuzul ayat 64 


Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bertanya 
kepada Jibril, M Apa yang menghalangtmu untuk 
berziarah kepadaku lebih sering daripada yang 
engkau lakukan ?” Maka turunlah ayat mi yang 
menegaskan bahwa Jibril turun kepada Nabi Saw. 
hanya atas perintah Allah Swt. 


5U5J Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang 
dimaksud ahlahu ialah keluarganya, dan sebagian 
berpendapat umatnya. 

















































4 


310 


19. MARYAM 


65. (Dialah) Tuhan (yang menguasai) la- 
ngit dan bumi dan segala yang ada di an- 
tara keduanya, maka sembahlah Dia dan 
berteguh hatilah dalam beribadah kepada- 
Nya. Apakah engkau mengetahui ada sesua- 
tu yang sama dengan-Nya? 

AZAB BAGI ORANG-ORANG YANG ME- 
NENTANG PARA NABI DAN PAHALA BAGI 
ORANG-ORANG YANG MENAATINYA 

66. Dan orang (kafir) berkata, "Betulkah 
apabila aku telah mati, kelak aku sungguh- 
sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?" 

67. Dan tidakkah manusia itu memikirkan 
bahwa sesungguhnya Kami telah mencip- 
takannya dahulu, padahal (sebelumnya) dia 
befum berwujud sama sekali? 

68. Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti 
akan Kami kumpuikan mereka bersama 
setan, kemudian pasti akan Kami datangkan 
mereka ke sekeliling Jahanam dengan ber- 
lutut. 

69. Kemudian pasti akan Kami tarik dari 
setiap golongan siapa di antara mereka 
yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang 
Maha Pengasih. 

70. Selanjutnya Kami sungguh lebih menge¬ 
tahui orang yang seharusnya (dimasukkan) 
ke dalam neraka. 

71. Dan tidak ada seorang pun di antara 
kamu yang tidak mendatanginya (neraka). 
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu keten- 
tuan yang sudah ditetapkan. 

72. Kemudian Kami akan menyelamatkan 
orang-orang yang bertakwa dan mem- 
biarkan orang-orang yang zalim di dalam 
(neraka) dalam keadaan berlutut. 

73. Dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami yang jelas (maksudnya), 
orang-orang yang kafir berkata kepada 
orang-orang yang beriman, "Manakah di 
antara kedua golongan yang lebih baik tern- 
pat tinggalnya dan lebih indah tempat per- 
temuan(nya)?" 

74. Dan berapa banyak umat (yang ingkar) 
yang telah Kami binasakan sebelum mereka, 
padahal mereka lebih bagus perkakas rumah 
tangganya dan (lebih sedap) dipandang 
mata. 

75. Katakanlah (Muhammad), "Barang siapa 
berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan 
Yang Maha Pengasih memperpanjang 
(waktu) baginya; 506 ) sehingga apabila mere¬ 
ka telah melihat apa yang diancamkan 
kepada mereka, baik azab maupun Kiamat, 
maka mereka akan mengetahui siapa yang 
lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah 
bala tentaranya" 

76. Dan Allah akan menambah petunjuk 
kepada mereka yang telah mendapat 
petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu 
lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan 
lebih baik kesudahannya. 


506 ) Memaniangkan umur dan membiarkan mereka 
hidup dalamKesenangan. 



li'ibadatih(T) wastabir fa'budhu 

untuk menyembah- dan maka beribadahlah 

Nya teguhlah kepada-Nya 


•J 

bainahuma wa ma wal ardi 

di antara dan apa dan bumi 

keduanya yang 


VJ 

samawatt Rab*. 

Ian 9'* TuTT 


ap icd\ 3 

lasaufa ma mittu a iza iqsanu Wayaqulul samiyya(n) lahu ta'lamu 

sungguh aku mati apakah manusia dan dia akan {65} yang bagiNya kamu apakai> 

akan apabila berkata menyamai-Nya mengetahui 

«*» 


apakah 

apabila 


M*9 «V 9*9 ■ ■■■ W ^ 

* a CA-* d x >1 

<3^0-5 ^ ^ 

ruing qablu khafqnahu anna insanu"* A wa 13 ya±kurul hayya(n) ukhraiit 

sebelum- telah ciptakan bahwa manusia apakah tidak berfikir { 66 } hidup dnSS 

dia Kami 


sebelum¬ 

nya 

*r 

Summa 

kemudian 


wasy syayStTna lla nahsyurannahum Fa wa rabbika 


was y syayStTna 
dan setan-setan 


i la nahsyurannahum 
sungguh Kami akan 
kumpuikan mereka 


maka demi 
Tuhanmu 



I.'khroiu 
hldu P dikelua, 

kan 4 

>1^ 



& 

yakti waSm 

ada dan 

tidak 

** 


ft mm mm 

Summa jisiyya(n) \jahannama tjaula la j 

kemudian { 68 } berlutut neraka sekeliling sungguh Kami akan 

Jahanam datangkan mereka 


'dA pi P3 f iS p 1 

bll lailna la'Samu la nahnu Summa 'itiyya(n) ^‘alar rahmani asyaddu ayyuhurr 


W - 

..™.- 'itiyya(n) ^‘alar rahmani asyaddu a'yyuhum syfatln 

pads orang' lebih sungguh kemudian {69} durhaka kepada Yang paling siapa antara golongan 

or ang yamj mengetahui Kami _ _ Maha Pemurah _ keras _ mereka _ _ 

X L . Uana \*/5riHiih5 jjjg mingkum Wa tm cil!\A/afnl hiha £11(15 lltim 


rabbika 


alas Tuhanmu adalah mendatanginya kecuali dari 
(Jahanam) kalian 


siliyya(n) biha aula 


dan {70} dimasuk- keadaan lebih mereka 
tidak kan neraka patut 


* . fill X-'d ... 

Cp^uUa^ \y&\ Cj$ 

. . .. . . rtHnAlHI A. ... n ,Z/ H \ * " 1 I I'. ™ I 


¥aiimTn» 

orang-orang 

yang 


wa na±aruz (it)taqqau lazTnat nunajjil Summa J71 , 

dan Kami bertakwa orang-orang Kami akan kemudian {^J 
membiarkan yang menyelamatkan 


maqdiyya(n) hainwm ’ 

yang telah kepastlan 

diputuskan 


& 'S 26 *4- pi ^ \%J s fer % 


kaferrO laiTna qalal bayyinating Syatuna 

kafir orang-orang berkata terang ayat-ayat 

yang kami 


‘aiaihim 

kepada 

mereka 


vt 


H - O 

I if. > ' 


tutia Wa iia 

dibacakan dan 
apabila 


•v 

f _-, jiSiyya(n) r\hh 
{/^} berlutut di 

da I am nya 


'O' W J*- 

Wa kami nadiyya(n) wa absanu maqamaw khairum ayyul fanqaini 

dan berapa {73} tempat dan lebih kedudukan lebih yangmana 

banyafr pertemuan_baik_baik_dua golongan 


t&M ii%\ vk 


A ffi H . 

ma.r>g Qul . , wa ri’ya(n) aSasaw ahsanu lhum ming qarnin k qnbhanum 


V 4 ’ 

amanu lil lazma 
beriman kepada orang- 
oranq yang 


wm i* , 

r *' -'n sa;i 


mang 
narang kata- 
siapa yang kanlah 


fjAX vva ' 

dan dipandang perabotan 


lebih 

bagus 


ming qarnin iqatjta/rium aNakrdi 

dari umat sebelum Kami 

mereka binasakan 


323c iTC ft A- Ml: ^ slUiicj & 


mi yu'adupTQ ra-au i±a h^tta madda(n) raljmanu falyamdud lahur fid qfalalsfti 

tLpii yang mereka mereka apabila sehingga panjang Maha maka akan panjangkan dalam 

dlancemkan melihat Pemurah kepadanya kesesatan 


Of 

kana 

adalah 


TiT 




makiirtirw 

kedudukan 


1 1 '> . 

Jr 


< \ 

mJUUi 






(J4 


syarrum huwa 
jelek dia 


siapa 

yang 


fa saya'IamOna 
maka mereka 
akan mengetahui 


sa'ah(ta) wa immas 
hari kiamat baik 

berupa 


‘a±3ba 

azab 


immal 

baik 

berupa 


AXib 

huda(n) 

petunjuk 


S' 

{76} 


Sxil 

(lh)tadau 
mereka mendapat 
petunjuk 

T9 





X x 


Wa yazTdullShul 
dan Allah menambah 


o 

V0 f 
{75} 


I * t \C 

juqda(n) wa ad‘afu 


bala 

tentara 


dan lebih 
lemah 


w mm Wm 

As't' 9-*s- > 'A*' T $■*< > ' | Ml > 


maradda(n) wa khairum sawabaw igda rabbika khairun salihatu 

kesudahan dan lebih pahala disisi Tuhanmu lebih amal-amal saleh 

baik baik 



1ST 


Qiajqtllah 



WaH 1> Milttnill 

1 W t (Iff fi) ri{ 
























































\%'i *$£ 'Jx 


vva walada(n) malaw 

dan anak harta 


la utayanna 
sungguh aku 
akan diberi 


wa qata 
dan ia 
berkata 


bi ayattna 
kepada ayat- 




A fa ra-aital 
orang maka apakah 

yang kamu telah melihat 


J&i c$\ 3 

Kalft 'ahda(ng) ""'iqdar rabmSni amit lakhaza gaiba Aflaiaaf 

sekali-kali {78} perjanjian di sisi Maha atau ia yang gaib adakah ia 

tidak Pemurah mengambil melihat 

Wa nariSuhO madda(w) minat ‘aiabi wa namuddu lahu yaqulu mS sanaktubu 

dan Kami akan {79} panjang dari azab dan Kami akan mem- dia apa Kami akan 

mewarisinya perpanjang baginya katakan yang menulis 

%j’i 3 i# g tj c 

alihatal miq dunillahi WattakhaSu farda(n) wa ya’tTna yaqulu ma 

tuhan-tuhan dari selain Allah dan mereka {80} seorang dan ia akan datang dia apa 

menjadikan diri kepada Kami katakan yang 

wayakununa bi ‘ibadatihim sayakfurOna Kalla Izza(ng) Mahum liyakOnu 

dan mereka dengan per- kelak mereka sekali-kali {81} pelindung bagi supaya mereka 

ibadatan mereka mengingkari tidak mereka menjadi 

%ci&M 3 % © E 'l? 

' 1 alal kSfirTna syay§tTna arsalnSsy ann§ tora A ism d'dda(n) aiaihirn 

kepada orang- setan-setan Kami bahwa kau tidaklah {82} lawan a tas 

orang kafir mengirim Kami melihat mereka 

”i ># <$?& 'J63 

'adda(n) * lahum na'uddu innama ‘alaihim Fa la ta‘jal azza(q) ' ta’uzzuhum 

{84} perhitungan bagi Kami sungguh atas maka janganlah {83} gang- mengganggu 

mereka hitung hanyalah mereka kamu tergesa-gesa guan mereka 

@ \j&j 

mujrimTna Wa nasuqul wa fda(n) ^ ilar rahmani muttaqTna nabsyurul Yauma 

orang-orang dan Kami akan {85} kafilah kepada Maha orang-orang Kami pada 

yangberdosa menggiring Pemurah yang bertakwa kumpulkan hari 

j5i <> 4\ sasiii 33 ^ 

‘iqdar (it)takhaza manit syafa'ata La yamlikunasy wirda(n) \il5 jahannama 

di sisi mengambil orang kecuali syafaat mereka tidak {86} (dalam) keadaan ke neraka 

yang memiliki dahaga Jahanam 

Ss jji tfuj 

Laqad walada(n) rahmSnu (it)takha±ar Wa qaiut 'ahda(n) rahmani 

sungguh {88} anak Yang Ma ha mengambil dan mereka {87} perjanjian Yang Maha 

Pemurah berkata Pemurah 

VP 

^ n 4(1 I,/, ^ 

r } i__rj 4 1 / ^ a a. ,,Ji »|| 1 ^ , +l * 1 nI 1 .Ai 

minhu yatafaftarna samawatu Takadus idda{q) syai'an ' jl’tum 

darinya pecah langit hampir- {89} sangat sesuatu kalian telah 

hampir keji/mungkar datangkan 

I j Ij l 'll JCi! cPb 

walada(n) lir rahmani da'au Aq hadda(n) jibalu watakhirrul ardu wa taquyaqqul 

anak bagi Yang mereka karena {90} runtuh gunung- dan bumi dan 

Maha Pemurah menganggap gunung tersungkur terbelah 

man kullu !ng . 00 , walada(n) yattakhiia ay lir rahmani 7 am b a 9 T Wa ma 

orang setiap tidaklah anak Dia bahwa bagi Yang Maha patut dan {91} 

yang mengambil Pemurah tidak 

- W*9 - ~Z~A W VJ 

\ ahsahum Laqad 'abda(n) rahmani Stir Nla wal ardi fis samSwflti 

Dia telah me- sungguh {93} hamba (kepada) Yang dia kecuali dan bumi di langit 

nentukan mereka Maha Pemurah datang 


Q*) a£-42J1 £5 ^5,1 Qjy \'xs> 

farda(n) aivamati yaumai atThi ' Wa kulluhum _ 'adda(n) 1 wa addahurn 


s*S & I s ^ 




'adda(n) 
perhitungan dan Dia telah 
hitung mereka 


77* Lalu apakah engkau telah melihat orang 
yang mengingkari ayat-ayat Kami dan dia 
mengatakan, "Pasti aku akan diberi harta 
dan anak." 

78. Adakah dia melihat yang gaib atau dia 
telah membuat perjanjian di sisiTuhan Yang 
Maha Pengasih? 

79. sama sekali tidak! Kami akan menulis apa 
yang dia katakan, dan Kami akan memper- 
panjang azab untuknya secara sempurna, 

80. dan Kami akan mewarisi apa yang dia 
katakan itu, 507 > dan dia akan datang kepada 
Kami seorang diri. 

81. Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan 
selain Allah, agar tuhan-tuhan itu menjadi 
pelindung bagi mereka, 

82. sama sekali tidak! Kelak mereka (sesem- 
bahan) itu akan mengingkari penyembahan 
mereka terhadapnya, dan akan menjadi 
musuh bagi mereka. 

83. Tidakkah engkau melihat, bahwa se- 
sungguhnya Kami telah mengutus setan- 
setan itu kepada orang-orang kafir untuk 
mendorong mereka (berbuat maksiat) de- 
ngan sungguh-sungguh? 

84. maka janganlah engkau (Muhammad) 
tergesa-gesa (memintakan azab) terhadap 
mereka, karena Kami menghitung dengan 
hitungan teliti (datangnya hari siksaan) un¬ 
tuk mereka. 

85. (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami me- 
ngumpulkan orang-orang yang bertakwa 
kepada (Allah) Yang Maha Pengasih, ba- 
gaikan kafilah yang terhormat, 

86. dan Kami akan menggiring orang yang 
durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan 
dahaga. 

87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat, 
(pertolongan) kecuali orang yang telah 
mengadakan perjanjian di sisi (Allah) Yang 
Maha Pengasih. 5 ^ 

KEPALSUAN AJARAN BAHWA TU HAN MEM- 
PUNYAI ANAK 

88. Dan mereka berkata, "(Allah) Yang Maha 
Pengasih mempunyai anak" 

69. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu 
yang sangat mungkar, 

90. hampir saja langit pecah, dan bumi 
terbelah, dan gunung-gunung runtuh, 
(karena ucapan itu), 

91. karena mereka menganggap (Allah) 
Yang Maha Pengasih mempunyai anak, 

92. Dan tidak mungkin bagi (Allah) Yang 
Maha Pengasih mempunyai anak. 

93. Tidak ada seorang pun di langit dan 
di bumi, melainkan akan datang kepada 
(Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang 
hamba. 

94. Dia (Allah) benar-benar telah menen- 
tukan jumlah mereka, dan menghitung me¬ 
reka dengan hitungan yang teliti. 

95. Dan setiap orang dari mereka akan da¬ 
tang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari 
Kiamat. 


507} Allah akan mengambil kembali harta dan anak- 
anaknya, sehingga dia menemui Allah seorang diri. 
$08} "Mengadakan perjanjian dengan Allah" ialah 
menjaiankan segala perintah Allah dengan beriman 
dan bertakwa kepadaNya. 



















































4 


312 


20.TAHA 


96. Sungguh, orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) 
Yang Maha Pengasih akan menanamkan 
rasa kasih sayang (dalam hati mereka). 

97. Maka sungguh, telah Kami mudahkan 
(Al-Qur'an) itu dengan bahasamu (Muham¬ 
mad), agar dengan itu engkau dapat mem- 
beri kabar gembira kepada orang-orang 
yang bertakwa, dan agar engkau dapat 
memberi peringatan kepada kaum yang 
membangkang. 

98. Dan berapa banyak umat yang telah 
Kami binasakan sebelum mereka. Adakah 
engkau (Muhammad) melihat salah seorang 
dari mereka atau engkau mendengar bisikan 
mereka? 


jahA 

Makkiyyah 

Surah ke-20:135 iyat 



p, SZ 

Jhumur sayal’am salihati wa 'amilus amanu 

-■***-■■ — dan mengerjakan beriman 


akan menjadikan 


kebajikan 


Cm 

iaiina^ | nn £ 

orang-orang sstsng 


bkhil li lubaBysyira 

dengan- agar kamu beri 

kabar r.iembira 


l ^ 

Euiuir.i hilissnika vassarnShu Fa innama r „, wudda(n) ralmttnu 


bi iisanika ' yassarnShu Fa innama Q wudda(n) rahniSii 

dengan lisan Kami memudah- maka sungguh rasa kasih Mra| 

kamu kannya (Al-Qur'an) hanyalah sayang FemWifr.'l 


M GS3i1 fi 0 a fc* it jgj <<m 

_. ■ . itu-iri-s/n\ nnnmal bihT wa tuniira rriullraciTrta i 


> 

qftbluhnm 


ahtakrvs Wa kam r^i ludda(n) qaumal bihT wa turi^ira muttaqthai 

sebelum Kami dan berapa &'> yang kaum dengan- dan kamu mem- MngoraTO 

merekT binasakan bany ak _ membanta h _ nya be ri peringata n-yang bertakw.il 




mereKa _ umasaiya n _- -- — -- -- - - *- 

iMj DhJ <>f 9 ~^ot 

^ rtkza(nf Mahum Wma'u au min aljadin Ynmhum tuliissu hal mlngqarnOnJI 

—t— i- War! dari antara kamu apakah dari 

mereka merasa 


{98} suara 
lirih 


bagi kamu atau 

mereka mendengar 


unuHimat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

AL-QUR'AN DITURUNKAN SEBAGAI PER* 
INGATAN BAG! MANUStA 

1. Toha, 

2. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini 
kepadamu (Muhammad) agar engkau men- 
jadi susah; 

3. melainkan sebagai peringatan bagi orang 
yang takut (kepada Allah), 

4. diturunkan dari (Allah) yang menciptakan 
bumi dan langityang tinggi, 

' 5. (yaitu) Yang Maha Pengasih, yang berse- 
mayam di atas'Arsy. 599) 

6. Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa 
yang ada di bumi, apa yang ada di antara 
keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. 

1 7. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, 
sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang 
lebih tersembunyi. 

8. (Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain Dia, 
yang mempunyai nama-namayang terbaik. 

KISAH NABI MUSAA.S. 

Nabi Musa a.s . Menerima Permulaan Wahyu 

9. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah 
Musa? 

10. Ketika dia (Musa) melihat api, lalu dia 
berkata kepada keluarganya, "Tinggallah 
kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat 
api, mudah-mudahan aku dapat membawa 
sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan 
mendapat petunjuk di tempat api itu." 

11. Maka ketika dia mendatanginya (ke tem¬ 
pat api itu) dia dipanggil,"Wahai Musa! 

12. Sungguh, Aku adalahTuhanmu, maka le- 
paskan kedua terompahmu. Karena sesung¬ 
guhnya engkau berada di lembah yang suci, 
Tuwa. 


509) sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan 
kebesaran Allah dan kesucian-Nya. 

510) Maksud ayat ini ialah tidak perlu mengeraskan 
suara dalam berdoa karena Allah mendengar doa 
walaupun diucapkan dengan suara rendah. 



t 


rabtm 
Maha Penyayang 




rabmanir 
Yang Maha Pengasih 


Bismill&hir 
Dengan nama Allah 


mm --- -——- WM O “ I 1 

■tfl, vy ^ w 

mP litaowna m ir-Sna ’alaikal anzalna M£l 


taikiratal 

peringatan 


1113 

kecuali {2} 


li tasyq§ 
supaya kamu 
celaka 


qur-ana ’alaikal aqzalna 

Ai-Qur'an kepada- Kami tidak {1) Ta H5 

mu menurun kan 

it w: 


- ce — «* h w tT 1 ' . 

0 ‘ja <&*> £& & 

’ula was samawatil arda khaiaqal mim man TaqHilarn yakhsya . may 

yang dan lanqit bumi telah dari Zat diturunkan takut bagi oran 

tinggi 


was samawatil 
dan langit 


khaiaqal mim man Tan^ilam 

telah dari Zat diturunkan 

menciptakan yang 


yakhsya !l may 
takut bagi orang 


Cj cUilij C is 0 ^ 

. r, ^ 7; e or«a,«ati ^ mi l ahn (is)taw§ ‘alal ‘arsyi Ar rnhmam 

{5} 


wa ma 
dan apa 
ing 


fis samaw^ti 
di langit 


mS LahQ 
apa bagiNya 
yang 


(is)taw§ 

bersemayam 


’alal ‘arsyi 
di atas'Arsy 


Ar rabmirti 
Maha 


4 ^ yp zjj J 5 & ^ ^ « ^4 

Maau\f taihar Wain ' Sara tahtaS warns bainahuma wa ma filanji 

dengan kamu dan {6} tanah dibawah dan apa di antara dan apa di bumi 

kataan mengeraskan jika 


Sara tahtaS wa ma bainahuma wa ma 

tanah dibawah dan apa di antara dan apa 

yang keduanya yang 


iyvi ^ —. . -- - — — 

asma’ul iahul hu(wa) ilia Ifi iiaha Aliahu wa akhfa sirra y^‘iamus fe 

b^Wy, Dia seiain ti dakada Allah {7} rahasia ^ 

v s T\ '-i 

!>u \j A yp lPj i t 

_. n _ - g* ^ mrita hadTiu ataka Wa hal hifsnfl 

{8} 


r,a.- i.| ra-a li ^ mus§ badTSu ataka Wa hal 0USMP 

dia ketika {9} Musa cerita telah sampai dan {8} yang 

_ melihat _ _ kegdamu_- -baik__ 

ri-ik^rin rvrtnha nSmi 3nastu inni (um)ku$0 ii ahlihim fagSla 


bl qabasin minha atlkum la'alfT nSrai 

dengan darinya datangkan mudah-mu- api 

nyala a pi pada kalian dahan aku 


anastu -(firtl (um)kuSO 

melihat sungguh tinggallah 
aku kalian 

If 


ii ahlihim 0*1* 

kepada maka dia 

keluarganya be do t a 


" - - ^ „ 

0 ^£4 Cs£ 4 i 1 M 0 V J 

*nnrtiua Fa lammS huda(n) elan nari ajitHu 


tm 


yamQsS *nQdiya atah§ Fa lammS huda(n) ‘alan nari 

wahai diadipanggil dia men- maka Uuj petunjuk atasapi 

Musa_ datanginya tatk al a 


ajiiu 
aku men- fl** 0 
dapatkan 


fVlUJG __ 7 ^ .. — .— _ —— --— 

0 }\j\ S\, Sj 0 J; 

tuwlfn) 'muqaddasi bilwSdil innaka na'laik(a) fakhla’ rabbuka ana innl 

{12} Tuw'a 1 yang suci di lembah sungguh kedua maka Tuhan- Aku sungguh 

kamu lerompaiwm lepaskan mu AKU 





































































































§1 ^j. Aft ^ {£} ^ Q ftS 

ana ilia la i!aha anallahu TnnqnT yuba lima fastami 1 -*-** 

Aku selain tidakada Aku Allah sungguh {13} diwahyu- terhadap maka 

Tuhan Aku kan apa yang dengarkanlah 




atiyatun 

pasti 

datanq 


sa'ata 

hari 

Kiamat 


Innas 

sesung- 

guhnya 


{14} 


II iikfl 
untuk 

mengingat-Ku 


saiata 

salat 


wa aqimis 
dan 

dirikanlah 


fa'budnT 
maka sembah- 
kan Aku 




Fa la yasuddannaka 
maka janganlah 
memalingkan kamu 


{15} 


tas'a 

ia usahakan 


b» mn 
dengan 
apa yang 


kUlIU nafsim 
tiap-tiap 
diri 


li tujza 
untuk 
dibalas 


ukhffha a kadu 
sembunyi- Aku 

kan hampir 


"O’ W*. a 4 ^ 

Ufca Wa ma J1 ,, fa tarda hawahu waHaba'a biha la yu’minu rnal ‘anha 

itu dan apa {16/ maka kamu hawa dan ia dengan- tidak orang darinya 

yang 


a tarda 
maka kamu 
akan binasa 


hawahu 

hawa 

nafsunya 


waHaba'a bi ha la yu’minu 
dan ia dengan- tidak orang darinya 

mengikuti nya beriman_yang 




'aiaiha 

padanya 


atawakka’u 
aku bertumpu 


"asay(a) 

tongkatku 


njys 

dia 


QOia 

(Musa) 

berkata 


ya musa 
{17} wahai Musa 


bi yaminika ' 
di tang an 
kananmu 


<4 it 0 c£.i 4yb fe # q Jitj 


alqiha Qala 

lempar- dia 

kanlah ia berkata 


ukhra 
{18} yang lain 


ma-aribu 

maksud 


liJt JlS 

khu±ha QSlla 

ambillah Allah 

ia berfirman 


wm$ 


fiha wa liya 
padanya dan 
bagiku 


‘ala ganamT 
atas 

kambingku 


biha wa ahuaysytt 
dengan- dan aku 
nya memukul 


tas‘a 

{20} merayap 




hayyatuq 

Ular 


hiya 

dia 


fa iza 
maka 
tiba-tiba 


Fa alqaha 
maka dia me- 
lemparkannya 


yfl mQsa 

{19} wahai 

Musa 


ill; iLva 0 c&c- 

yadaka ' Wadmum . 01 , UEA sTratahal sa nu‘iduha wa id takftaf 

tanganmu dan kepitkanlah 121/ pertama keadaan- Kami akan danjanqan 


Wadmum 
dan kepitkanlah 


sTratahal 

keadaan- 

nya 


Kami akan 
mengembalikannya 

wr 


danjangan 
takut 


Li nuriyaka ukhra ayatan su’in ""’’min gain baitfa'a raRFiruj nil janahika 

untuk Kami i22/ y an g mukjizat cacat tanpa putih ia kepada 

tunjuki kamu lain keluar^ ketiakmu 


jii # % Jj ,#i # 


Q(ii«i 
(Musa) {24} 
berkata 


im' 

O* *J%£> 

mil litqdatam 
dan ikatan 


taga 

melampaui 

batas 


innahu 

sungguh 

dia 


ila fir'auna 
kepada 
Fir'aun 


peTglbh {23} 

kamu 


kubra 

yang 

besar 


min ayStinal 
dari ayat- 
ayat Kami 


— ^«ar ^ v c>i 

Wahid Wit Vijssidv satin (isyfahii ratwatsy 

dan {26} urusarcky dan mudah- {25} dadaku iapangkaniah Tuhanku 

fepaskan 

ir 


-.>i .o, 

H ^n a {29} 


dan mudah- 
kanlah bagiku 


e ¥ ^ ® S 

minahli wazlram Waj‘al IT cpulT Vafqano 

Hari st>nrann l2oj o^rkataan- rr^reka ,_ 


iapangkaniah Tuhanku 
bagiku 


/rV^- 


min ahll wazlram 

dari seorang 

keluargaku pembantu 


Waj'al IT 
dan jadikan 
untukku 


{28} 

perkataan- 
ku 


VafqahO 

mereka 

mengert; 


4 V®> ^1 j 4 >b © &yl * 


nusabbiliaka Kay 
kami bertasbih supaya {32} 
kepada-Mu 


-*f 


fl antrl 
dalam 
urusanku 


*y 




qad util a 

sungguh Dia 

berfirman 

-- BTJ 


du_urusanku 

Qdia ba?ira(n) bina 

Dia {35} Maha pada 

—■« Melihat_kami 


Wa asyrik-hu „ , 
dan jadikan *•» 

dia sekutu 




azif bifif 

kekuatan- dengan 
ku dia 


wm 

Aj 1\ ® 

Usydud 

teguh- {30} 

kanlah 


It^nl 

Usanku 


^ • i 

akN 

saudaraku 




kuqta Innaka 
Engkau sungguh {34} 
Engkau 


' _^ Engkau 

iQi ^ ri,i" r> >»>> 

ukhra marratan ‘alaika manannS Wa iaqad yS musa su’laka 


ii'&i V 

kasTrl(n) Wa na>kuraka 
banyak dan kami meng- {33} 
ingat Engkau 


kaSfraltvj 

banyak 




13. Dan Aku telah memilih engkau, maka 
dengarkanlah apa yang akan diwahyukan 
(kepadamu). 

14. Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan 
selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksa- 
nakanlah salat untuk mengingat Aku. 

15. Sungguh, hari Kiamat itu akan datang, 
Aku merahasiakan (waktunya) agar setiap 
orang dibalas sesuai dengan apa yang telah 
dia usahakan. 

16. Maka janganlah engkau dipalingkan dari 
(Kiamat itu) oleh orang yang tidak beriman 
kepadanya dan oleh orang yang mengikuti 
keinginannya, yang menyebabkan engkau 
binasa." 


Dua Macam Mukjizat Nabi Musa a.s. 

17. "Dan apakah yang ada di tangan kanan¬ 
mu, wahai Musa?" 

18. Dia (Musa) berkata, "Ini adalah tongkat¬ 
ku, aku bertumpu padanya, dan aku meron- 
tokkan (daun-daun) dengannya untuk (ma- 
kanan) kambingku, dan bagiku masih ada 
lagi manfaatyang lain" 

19. Dia (Allah) berfirman, "Lemparkanlah ia, 
wahai Musa!" 

20. Lalu (Musa) melemparkan tongkat itu, 
maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang 
merayap dengan cepat. 

21. Dia (Allah) berfirman, "Peganglah ia dan 
jangan takut, Kami akan mengembalikannya 
kepada keadaannya semula, 

22. dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, 
niscaya ia keluar menjadi putih (bercahaya) 
tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain, 

23. untuk Kami perlihatkan kepadamu 
(sebagian) dari tanda-tanda kebesaran Kami 
yang sangat besar. 

Perintah Ailah kepada Nabi Musa a.s. dan Per- 
mchonan Nabf Musa as. 

24. Pergilah kepada Fir'aun; dia benar-benar 
telah melampaui batas" 

25. Dia (Musa) berkata. "Wahai Tuhanku, 
lapangkanlah dadaku, 511 ^ 

26* dan mudahkanlah untukku urusanku, 
27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 
28* agar mereka mengerti perkataanku, 

29. dan jadikanlah untukku seorang pem¬ 
bantu dari keluargaku, 

30. (yaitu) Harun, saudaraku, 

31. teguhkanlah kekuatanku dengan (ada- 
nya) dia, 

32. dan jadikanlah dia teman dalam urus¬ 
anku, 

33. agar kami banyak bertasbih kepada-Mu, 

34. dan banyak mengingat-Mu, 

35. sesungguhnya Engkau Maha Melihat 
(keadaan) kami" 

36. Dia (Allah) berfirman, "Sungguh, telah 
diperkenankan permintaanmu, wahai Musa! 

Nikmat nikmat Allah kepada Nabi Musa a.s. 
iejok Keci! 

37. Dan sungguh, Kami telah memberi 
nikmat kepadamu pada kesempatan yang 
lain (sebelum ini), 


sit) Nabi Musa a.s. memohon kepada Allah agar 
dadanya dilapangkan untuk menghadapi Fir'aun 
yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam. 






















































Surah Ke - 20 


•Ci 4 . 


20. TAHA 



T* iji 


ru 


V\ ,*_JIJIS 


38. (yaitu) ketika Kami mengilhamkan kepada 
ibumu sesuatu yang diilhamkan, 

39. (yaitu), letakkanlah dia (Musa) di dalam peti, 
kemudian hanyutkanlah dia ke sungai (Nil), 
maka biarlah (arus) sungai itu membawanya ke 
tepi, dia akan diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku 
dan musuhnya. Aku telah melimpahkan ke|>a- 
damu kasih sayang yang datang dari-Ku, 
dan agar engkau diasuh di bawah pengawas- 
an-Ku. 

40. (Yaitu) ketika saudara perempuanmu ber- 
jalan, lalu dia berkata (kepada keluarga Fir'aun), 
"Bolehkah saya menunjukkan kepadamu 
orang yang akan memeliharanya?" Maka Ka¬ 
mi mengembalikanmu kepada ibumu, agar 
senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan 
engkau pernah membunuh seseorang * lalu 
Kami selamatkan engkau dari kesulitan (yang 
besar), dan Kami telah mencobamu dengan 
beberapa cobaan (yang berat); lalu engkau 
tinggal beberapa tahun di antara penduduk 
Madyan, 5145 kemudian engkau, wahai Musa, 
datang menurut waktu yang ditetapkan, 

41. dan Aku telah memilihmu (menjadi rasul) 
untuk diri-Ku. 

Mu so o.s don Ho run a.s. Diperintoh Menghodop 

I Fir'aun 

42. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan 
membawa tanda-tanda (kekuasaan)-Ku, dan ja- 
nganlah kamu berdua lalai mengingat-Ku; 

43. pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, ka- 
rena dia benar-benar telah melampaui batas; 

44. maka berbicaralah kamu berdua kepadanya 
(Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, 
mudah-mudahan dia sadar atau takut. 

45. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sung- 
guh, kami khawatir dia akan segera menyiksa 
kami, atau akan bertambah melampaui batas," 

46. Dia (Allah) berfirman, "Janganlah kamu 
berdua khawatir, sesungguhnya Aku bersama 
kamu berdua, Aku mendengar dan melihat. 

47. Maka pergilah kamu berdua kepadanya 
(Fir'aun) dan katakanlah, "Sungguh, kami ber¬ 
dua adalah utusanTuhanmu, maka lepaskanlah 
Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau 
menyiksa mereka. 5155 Sungguh, kami datang 
kepadamu dengan membawa bukti (atas kera- 
sulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan 
itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti 
petunjuk. 

48. Sungguh, telah diwahyukan kepada kami 
bahwa siksa itu (ditimpakan) pada siapa pun 
yang mendustakan (ajaran agama yang kami 
bawa) dan berpaling (tidak memperdulikan- 
nya)." 

49. Dia (Fir'aun) berkata, "Siapakah Tuhanmu 
berdua, wahai Musa?" 

50. Dia (Musa) menjawab, "Tuhan kami ialah 
(Tuhan) yang telah memberikan bentuk keja- 
dian kepada segaja sesuatu, kemudian mem- 
berinya petunjuk. 5165 

I 51. Dia (Fir'aun) berkata, "Jadi bagaimana ke- 
adaan umat-umatyang dahulu?" 



^'<Jj ^55 ij 

JS&u 'fer m zss “ 3? a 

kanlah dia 


fit tabuti 
dalam peti 


Aniqzi fthi 
supaya letak- 
kanlah dia 


ma yuha 
apayang 
diwahyukan^ 


lid ummika 
kepada 
ibumu 

1» 


aubalnfi ^ 

K am ; mt 

wahyukan 

^0 


|[ m* "A P M M 

1 i*r Tzar — ■ jsss. “s* ter ££?■ *S 

I^BHH limnahkan - baqinya - - : -U w - 


i 


ij, ip; eli 

ilka tamsvT \t **^ala ‘ainl wa li tusniVa minnT mahabbatam aiflilqj 

lara berjalan ketika {39} atas dan supaya dari-Ku kasih 

1 pengawasan-Ku sayang 


ukhtuka 

saudara 

lerempuanmu 


wa li tusna'a 
dan supaya 
kamu dibuaL 


minnT mahabbatam r atedka 

dari-Ku kasih Rtasmu 

sayang 


] taqarra 
dia 


dlimu — — _-— —: ( J .| ~ 

$ & & 0 S* 3% 

T-w ria ummika fa rsja'naka yakfuluh(u) may ala adullukum & taqQlii. 

y keoada maka Kami memeli- orang atas akutunjukkan apakah makaa 

supaya kepada _— a h^mnva vans pada kalian _ berkartti 


fa rsja'naka 
maka Kami 
menqembalikannya 


futuna(n) 
a ¥ A I beberapa 
Tr [ c obaan 


d&j is&k £2& C2 

^ * f=> nniiainaka nafsan wa qatalta wa latahzan(a) ^Inuhfi: 


wa fatannaka minal gammi 
dan Kami beri dari 

cobaan kepadamu kesusahan 


fa najjainaka nafsan wa qatalta 

maka Kami seseorang dan kamu 

menye lamatkanmu __ membunuh 

*? •" 


wa la tahzan(a) 
dan dia tidak 
bersedih hati 


fllfUcM 

matanjra 


cobaan cobaan Keoac^mi itm ■■ -^ 

rn Sp cU r ^ ^ 


5 ^ jipij 0 

^ ivhah li nafsT Wastana'tuka 

EH | watataniya bi ayatT wa akhuka aqtd \z■ untuk dan Aku telah 

I dan janganlah dengan ayat- dan kamu 141 * diri-Ku memilihmu 

1—11 kalian hprdua lalai ayat-Ku saudaram u kamu----—- ---- 


H K S £ JSr {43} s ' un ? h "S a per ^' lan {421 

war - ir : JFlS* 

r Tit . , 


i w “ f* 7, jm*. ^ AA 

mmz si oi 2 \% e: yfi 0 Jk j\ '0 

I . -T? U . Oala ^ ^Thsya au yatazakkaru la'aNaWi 


aiair^ Yafruta ay nakhafu innana rabbana Qala 

XSFJ I atas dia bahwa kami sungguh Tuhan keduanya 144J 

■“ ' ‘ menyiksa _ _ takut kam i _ gim ,_bedpta - _ 


yakhsya 

dia 

takut 


au yatazakkaru la'slJahOi 
atau dia ingat rnudah- 
mudahgfli 

W 


ILstj Pp m 36 -S' J4 oi ji 

■ ■ asma‘u ma'akuma m'nanT _ la tak hafa Qala H J?.SS h atau 


wa ara 

dan Aku 
| melihat 

v# 


asma‘u 
Aku 
mendengar 
■XJ - 


ma'akuma mnam ^ takhafa Qala hahwa atau 

bersama sungguh janganlah kalian Allah {45} lebih bah 

kalian berdua__Aku_ khawa tir_bej^rman_ melewati batas 


5 G2 &P IPS h 0 %% 0 

ma'ana faarsil rabbika rasula inna fa quia Fa tl V a ^ u f46 i 

israil Bani bersama makalepas- Tuhan- rasul sungguh laluka.a- mjtetaUan 


rabbika 
Tuhan¬ 
mu 

If 


rasula inna fa quia 

rasul sungguh lalu kata- 

kami kanlah 


^ \' * ** ~a \ . 

cy Jc- rtJuijj 

manit *was salamu mii^rabbikfa) bi ayatim 

dari Tuhanmu 


manit ‘ala 

^■Imenglkut. °rang atas 


*was salamu 
dan 
keselamatan 


r<i 

Jk 

y 

ji’naka qad 

kami datang sungguh 
kepadamu 


Fa'tiyahu 

maka kalian {40/ 
datanqidia 


wa la tu‘az2ibhum 
dan janganlah kalian 
menyiksa mereka 


512) Setiap orang yang memandang Nabi Musa a.s. akan 
merasa kasih sayang kepadanya. 

513) Yang terbunuh adalah seorang bangsa Qibti yang sedang 
berkelahi dengan seorang Bani Israil sebagaimana yang 
dikisahkan dalam Al-Qasas (28) :15. 

514) Nabi Musa a,s. datang ke negeri Madyan untuk melarikan 
diri, di sana dia dinikahkan oleh syeikh Madyan dengan salah 
seorang putrinya dan menetap beberapa tahun lamanya. 

515) Bani Israil pada waktu mereka berada di Mesir adalah 
di bawah perbudakan Fir'aun. Mereka dipekerjakan untuk 
mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan kota-kota 
dengan kerja paksa. Maka Nabi Musa a.s. meminta kepada 
Fir'aun agar mereka dibebaskan. 

516) Memberikan akal, insting (naluri), dan kodrat alamiah 
untuk kelanjutan hidupnya masing-masing. 


__ mim —-'-(rvrj tf fl „_ 9 

/sir s; 'P ^I3uii Si m Pi Z fil .. 

Ke££aba mang ^3 ‘a^aba annal ilaina ubta qad Inna n !?. n | u J 

oranq atas azab bahwa- kepada telah, sungguh sungguh &'> petunjuk 

dustfkan 


mang 

orang 

yang 


annal ilaina b a b Inna tA7\ 

bahwa- kepada telah sungguh sungguh 

sanva kami diwahyukan Kami 


ausr.dHJn ^ --- ----- ^ ^ 

Jp\ % 36 '■} ppi c£& & 36 *3 3/2 

^”1 lazT rabfiunal Qala , ya musS rabbukuma fa mar Qala " a 

Tuhan dia W9} wahai Tuhan maka (Fir'aun) 148) u dan__ 

kami berkata 



y§ mGsS 
wahai 
Musa 


rabbukuma fa mar Q3ta wa iawaH* 

Tuhan maka (Fir'aun) {48} dan 

kalian _ siapa berkata berpalimL. 

wW~ 


——-- ww 

(ev) ^ji\ Ojjft Ci < 3 l 'r ^2^ 

t511 dflu "r* ker^Iaan ^ ^ ^Ld™n ^n- 


Uj BugmliU 


S' 

S3 



kuTTa syai’in 
sega la 
sesuatu 

r-7T-F 


UiTfitj SitdhTHWtlAK 

Mudd 

Mr. r!ft 
W I*<td 





































































































wa la yaqsa 
dan tidak 
lupa 


iLi Ifi ft <Pr 


subulaw ffha 

jalan- di 

jalan dalamnya 


lakum 

bagi 


wa salaka 
dan Dia men- 
jadikan jalan 


\yt ■. 

KulQ syafta 

makanlah {53} aneka 

ragam 


> 



~wr 


WH 

min nabatin azwajam 

dari tumbuh- berpasang- 

tumbuhan pasangan 


mahdaw arda lakumul 

terham- bumi bag! 

par kalian 

~wm - 


ja'ala 

menjadi- 

kan 

LTJ 


Alla±T 

Yang 


r 

bihi fa akhrajna 

dengan- maka Kami 

nya keluarkan 


—- 

1 >Z Zzn' 

ma’a(n) 


02 


minas sama i 
dari langit 


nuha r \\ ulin la ayatil 

{54} pengertian bagi orang benar-benar ter- 
yang punya dapattanda-tanda 


y&i jJi 


ft Malika inna 
pada yang sungguh 

demikian itu 


'an'amakum war'au 

binatang-binatang dan gem- 




/'‘"N r ~' 

X&J ^ <£j>~\ <l>u 


Wa laqad 

dan {55} 

sungguh 


ukhra taratan nukhrijukum 
yang lain waktu Kami keluarkan 
kalian 


wa minha 
dan 
darinya 


' nu'Tdukum 
Kami kem- 
balikan kalian 


baiakanlah 

~m*w~ 


f #• 

wa fTha 
dan di 
dalamya 



■khalaqnakum 
Kami telah 
ciptakan kalian 


l 

li tukfmjana 
agar kamu 
mengusir kami 

- H 


> >4 


sc* < 

bl 2*1 


aji’tana Qala 

apakah kamu da- (Fir'aun) 
tang kepada kami berkata 

- wv 


It- O 

Jl5 <jj\j 


f t wa aba 
dan dia 


;JS3 i^i 


fa kazzaba kullaha ayatina 

laiu dia semuanya ayat-ayat 

dustakan Kami 


arain§hu 
dia telah Kami 
perlihatkan 



V*',X''s. 


Fa la na'tiyannaka 
maka sungguh kami akan 
datangkan padamu 


w 

{57} 


> *> ) 

ya musa 
wahai 
Musa 


bi sihrika 
dengan 
sihirmu 


min ardina 
dari negeri 
kami 


& 

naiinu la nukhlifuhu 
kami yang tidak 
kita langgar 




ss’*'"' 




mau'idal wa bainaka batnana 
perjanjian dan antara antara 


bjJj 


kamu 


kami 


> & -Sup 

nscn uiihcwarsin wn mi ^Tnati vsuimti? ' maii'iriukum Qala 


faj'al 

maka 

jadikanlah 


0uha(n) nasu yubsyaran 

waktu manusia dikum- 

pagi pulkan 


wa ay 
dan agar 


zTnati 

raya 


yaumuz 

pada 

hari 


1 mau'idukum 
perjanjian 
kalian 


Qala 

(Musa) 

berkata 


9 <Jtr 


{58} 


suwa(n) 




WT 

^>5 
* * 


,>-4 'll ^ i'l -S'* ■» 

J4J JLi V2; U' £_ o 
{60} 




lahum QSIa 

kepada berkata 

mereka 


Summa kaidahQ fajama'a fir'aunu 

dia kemudian tipu lalu dia mengumpul- Fir'aun 

datang dayanya kan 




Fa tawallS 
maka berpaiing {59} 
meninggalkan 


bUjabtinf fayusbitakum 

dengan maka Dia mem- 

siksaan binasakan kalian 

kaiibaq 

dusta 

‘alalllni 

terhadap 

Allah 

v&Sii 

la taftaru 
janganlah kalian 
mengada-adakan 

' wailakum 
celakalah 
kalian 

) 

musa 

Musa 

! lr*\j 

wa asarrun 
dan mereka 
merahasiakan 

-~ 

♦ 

bainahum 1 amrahum 

di antara urusan 

mereka mereka 

VI 

,r> 

ha tanSza‘0 
maka mereka 
berbantah-bantahan 

maniftara khSba 

{61} orang yang rugi 

mengada-adakan 

t*J 

J&J 

wa qad 
dan 

sungguh 


>V > 


yukhrijSKum 
keduanya akan 
mengusir kalian 


rn - “ ; iar ww 


ay yurTdSni la sah Irani 

bahwa keduanya benar-benar 

ingin keduanya ahli sihir (Musa & Harun) 


ha^ani in QalO 

dua orang ini bahwa mereka 


{62} 


najwa 
perca ka pan 


m 3 ^ Cis 

Pa nimi'n mii^iS * hi tarTnatikumul wa va±habS 


Fa ajmi'Q 
maka {63} 

kumpulkanlah 


muSia 

yang 

utama 


bi tarTqatikumul 
dengan tradisi 
kalian 


wa ya£hab§ 
dan keduanya 
akan menghapus 


bi sihrihimS * min ar^ikum 


dengan sihir 
keduanya 


\p\ f fjL 

mQnicta f l5 ^ vaiimn s»fiahal wn nnH fu’itli ^LMTima ' lectirta 



Sumroa’ 1 kaidakum 
kemudian tipu daya 

kalian 


Matter J«'Jir nuti 

^ rt h | 

M aild ,W All O, M u rt »-i (l 
- M.tUii i. 



52. Dia (Musa) menjawab, "Pengetahuan 
tentang itu ada pada Tuhanku, di dalam 
sebuah Kitab (Lauh Mahfuz), Tuhanku tidak 
akan salah ataupun lupa; 

53. (Tuhan) yang telah menjadikan bumi 
sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan 
jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang 
menurunkan air (hujan) dari langit. "Ke¬ 
mudian Kami tumbuhkan dengannya (air 
hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tum- 
buh-tumbuhan. 

54. Makanlah dan gembalakanlah hewan- 
hewanmu. Sungguh, pada yang demikian 
itu, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang yang berakal. 

55. Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan 
kamu dan kepadanyalah Kami akan mengem- 
balikan kamu, dan dari sanalah Kami akan 
mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. 

56. Dan sungguh, Kami telah memperlihat- 
kan kepadanya (Fir'aun) tanda-tanda (kebe¬ 
saran) Kami semuanya, 517 * ternyata dia 
mendustakan dan enggan (menerima kebe- 
naran). 

Nabi Musa a.s . Menundukkan Tukang-tukang 
Sihir Fir'aun 

57. Dia (Fir'aun) berkata, "Apakah engkau 
datang kepada kami untuk mengusir kami 
dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? 

58. Maka kami pun pasti akan mendatangkan 
sihir semacam itu kepadamu, maka buatlah 
suatu perjanjian untuk pertemuan antara 
kami dan engkau yang kami tidak akan 
menyalahinya dan tidak (pula) engkau, di 
suatu tempat yang terbuka" 

59. Dia (Musa) berkata, "(Perjanjian) waktu 
(untuk pertemuan kami dengan kamu itu) 
ialah pada hari raya dan hendaklah orang- 
orang dikumpulkan pada pagi hari (dufra)? 

60. Maka Fir'aun meninggalkan (tempat itu), 
lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia 
datang kembali (pada hari yang ditentukan). 

61. Musa berkata kepada mereka (para 
pesihir), "Celakalah kamu! Janganlah kamu 
mengada-adakan kebohongan terhadap 
Allah, nanti Dia membinasakan kamu 
dengan azab." Dan sungguh rugi orang yang 
mengada-adakan kebohongan. 

62. Maka mereka berbantah-bantahan ten¬ 
tang urusan mereka dan mereka merahasia- 
kan percakapan (mereka). 

63. Mereka (para pesihir) berkata, "Sesung- 
guhnya dua orang ini adalah penyihir yang 
hendak mengusirmu (Fir'aun) dari negerimu 
dengan sihir mereka berdua dan hendak me- 
lenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. 

64. Maka kumpulkanlah segala tipu daya 
(sihir) kamu, kemudian datanglah dengan 
berbaris, dan sungguh beruntung orang 
yang menang pada hari ini." 

ST7) Yang dimaksud dengan tanda-tanda disini ialah 
tanda-tanda kenabian Musa a.s. Pada pertemuan Nabi 
Musa a.s. dengan Fir'aun ini, baru dua mukjizat, yaitu 
tongkat Nabi Musa a.s. menjadi ular dan tangannya 
.menjadi putih bercahaya. 
























































€ 


316 


20 . jAhA 


Surah Ke - 20 


r ^ 3 


n 


65. Mereka berkata, "Wahai Musa! Apakah 
engkau yang melemparkan (dahulu) atau 
kami yang lebih dahulu melemparkan?" 

66. Dia (Musa) berkata, "Silahkan kamu 
melemparkan!" Maka tiba-tiba tali-tali dan 
tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya 
(Musa) seakan-akan ia merayap cepat, kare- 
na sihir mereka. 

67. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. 

68. Kami berfirman/'Jangan takut! Sungguh, 
engkaulah yang unggul (menang). 

69. Dan lemparkan apa yang ada di tangan 
kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang 
mereka buat. Apa yang mereka buat itu 
hanyalah tipu daya penyihir (belaka). Dan 
tidak akan menang penyihir itu, dari mana 
pun ia datang" 

Tukang-tukang Sihir Fir'aun Menjadi Orang- 
orang yang Beriman 

70. Lalu para penyihir itu merunduk ber- 
sujud, seraya berkata, "Kami telah percaya 
kepadaTuhannya Harun dan Musa" 

, 71. Dia (Fir'aun) berkata,"Apakah kamu telah 
beriman kepadanya (Musa) sebelum aku 
memberi izin kepadamu? Sesungguhnya 
dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir 
kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong 
tangan dan kakimu secara bersilang, dan 
sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal 
pohon kurma dan sungguh, kamu pasti 
akan mengetahui siapa di antara kita yang 
iebih pedih dan lebih kekal siksaannya" 

72. Mereka (para penyihir) berkata, "Kami 
tidak akan memilih (tunduk) kepadamu 
atas bukti-bukti nyata (mukjizat), yang te¬ 
lah datang kepada kami dan atas (Allah) 
yang telah menciptakan kami. Maka putus- 
kanlah yang hendak engkau putuskan. Se¬ 
sungguhnya engkau hanya dapat memu- 
tuskan pada kehidupan di dunia ini. 

73. Kami benar-benar telah beriman kepa¬ 
da Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesa- 
lahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah 
engkau paksakan kepada kami. Dan Allah le¬ 
bih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab- 
Nya)" 

74. Sesungguhnya barang siapa yang da¬ 
tang kepada Tuhannya dalam keadaan ber- 
dosa, maka sungguh, baginya adalah neraka 
Jahanam. Dia tidak mati (terus merasakan 
azab) di dalamnya dan tidak (pula) hidup 
(tidak dapat bertobat). 

75. Tetapi barang siapa yang datang kepa- 
da-Nya dalam keadaan beriman, dan telah 
mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah 
orang yang memperoleh derajat yang tinggi 
(mulia), 

76. (yaitu) surga-surga 'Adn, yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang 
menyucikan diri. 


ik ~ r-t 'if- i-it! 

JU 'OV 4' cy ii*' Ojfo o' oii dy o' w, 'jlli 

awwala nakuna an wa imma tulaiva an imma ya musa Gain 



^ alqa man awwala nakuna an wa imma tulqiya an imma ya musS 
Jfcia melem- orang pertama kami bahwa dan kamu akan bahwa apakah wahai 

berkata parkan yang ap akah lempa rkan Musa 


^erekrt 

berkatc 


0 $ 4 to? X- <4 p j 

tas'a annaha miq sihrihim ilathi yukhayyalu * wa‘i?iyyuhum 'hibaluhum fa i±a alqo 

merayap ce- sea kan- dari sihir mereka ke- terbayang dan tongkat-tongkat tali-tali ma ka lempar- bahka 

pat/berbisa a i,a n j a Dadanva mereka mereka tiba-tiba kanlah 

TT 


pat/berbisa akan ia 


padanya 

JEi 


u» 

/"•v 

{67} 

.innaka 

sesungguhnya 

kamu 

la takhaf 
jangan 
takut 

Qulna 

Kami 

berfirman 


musa 

Musa 


khifatam 

takut 


1 fi nafsihT' 
dalam 
dirinya 


boi 

lempar- bahkan 
kanlah 


Fa aujasa 
maka dia { 66 } 


E\ to c M ® to* 

finnn'ri innoma ma cnna'ii tpilnaf fr vaminika ma Wa alcii 


sana'u innama ma sana'u talqaf 

mereka sungguh apa yang ia akan 

perbuat hanyalah mereka perbuat menelan 


fr yamTnika ma \tfa alqi ’ - 1 anUf 

di tangan apa dan lempar- {68} orang yang kamu 

kananmu yang kanlah tinggi (menang) 


& to & ® 4^- to to £ 

sujjadang 
bersujucT 


saharatu 

para 

penyihir 

1*1 


Fa ulqiyas 
maka 
terlempar 

IS 


'W 

{69} 


dia 

datang 


haiSu 

dari 

mana 


sahiru 

tukang 

sihir 


wa la yuflihus 
dan tidak 
beruntung 


sahir(in) kaklut 

tukang tipu 

sihir daya 


— -vqp- mw ~ 

63! o! Ai aJ JU fj toi ljJli 

a>ana an aabia lahu amantum Qala ____ wa musa haruna Di rabbi amanna qalu 

Harun 


a^ana an qabia lahu amantum Qala _ wa musa 
aku bahwa sebelum ke- kalian dia (Fir'aun) {70} dan Musa 
izinkan padanya beriman berkata 


6 i rabbi amanna 
kepada Kami 
Tuhannya beriman berl 


1 


•aidiyakum fa la uqatti'anna sihr(a) ‘ailamakumus lazT la kabTrukumul innahu iakum 

tangan-tangan maka sunqquh aku sihir mengajarkan yang benar-benar sungguh hagt 

kalian 


fa la uqatti'anna 
maka sungguh aku 
akan memotong 

sr 


mengajarkan 
kalian 

*V 


benar-benar sungguh bagi 

pembesar kalian dia kalian 

or 


vt - r vs - ; - Tvs : , . U “ M ~ 

to to* && 

{.vala ta'lamunna ^nakhli ^'fijuiu'in wa la usallibannakum min khiiafiw waagulakkrtfl. 

dan sungguh kurma di batang dan akan aku secara silang dlin „ 

kamu akan tahu 


V# 


"fi juiu'in 
di batang 
pohon 


wa la usallibannakum 
dan akan aku 
salib kalian 


to & 1(0 b i 'ill -3 M 0^ M 

niTiirai^n lan n«iii wn aboa ‘azabaw asvaddu dyvunS 






a-rjiJis 
dan k^ki-kakl 
kalian 

VI— 


minal ma ja’ana ^la 

dari apa yang datang atas 
pada kami 


niTsiraka Ian Qiilu wa-lbqa 

kami tidak mereka {71} dan lebih 

dipengaruhi akan berkata kekal 


'azabaw asyaddu ayyjnd 
azab lebih siap^di 

keras antara kami 


W. 


»j_* Zsf&i og'a CjlU kA 


**taqdf innama qaql(in) 

kamu sungguh putuskan 

memutuskan hanyalah 


ma aqta 
apa yang 
kamu 


laqdi fatarana wal la^T bayyffywi 

maka menciptakan dan yang keterangafl' 

putuskanlah kami ke terangan 


—--- n^iwv & 

toi % Gto & si li ® 03II to 

—' . r .. = = __ a i 


dun-ya hyyAmd 

dunia kehidupan 


akrahtana wa ma khafayana li yagfira lana bi rabbina amanna InnS 

kamu paksakan dan apa kesalahan- agar Dia meng- kepada kami sungguh {72} 

pada kami yang kesalahan kami ampuni kami Tuhan kami beriman kami 

\ij~4 4 4 ’ey ^1 to toto to 


mujriman r ® bba J hQ 
berdosa T k ^P ada datan 9 
Tuhannya 


may Innahu ''' wa ab-qa 

orang sesung- {73} dan lebih 
yang guhnya kekal 


khairuw wal lahu 

lebih dan 

baik Allah 


^minas-sihr(i) a ^) 

dari sihir alavnya; 


ilnftv"** . Vi “ . J® ^ . 

tos (JAJ ■ * ^ CjySX A) <J> 

qad mu’minang ya'tihT Wa may wa la yahya ffha la yamutu jahannam(a) lahu hinnft 


sungguh beriman datang dan barang ijax 
pada-Nya siapa yang 


dia tidak 
hidup 


di dia tidak 

dalamnya mati 
.▼1 


neraka 

Jahanam 


i 

baginya maM 

iunggsj 


to to-4' totoii toto' to 

i_x... Haraiatnl lahnmi iH fa'lTlA’ikfi Kalihati anliilS# 



adnin Jannatu ^ ^ula darajatul lahumud faljla’ika saliljati amNa# 

' Adn S urga / 7 c) yang derajat bagi maka mereka kebajikan 

1 1 tinggi mereka itu _ 

W'WEyb- toA XttWbt & 

tazakki man jazS’u wa 2alika fiha khalidTna anhSru mintahtihal taJ*r a 


man 

(761 menyucikan orang 
1 s diri yang 


jaza’c 

balasan dan itulah di 

dalamnya 


sungai-sungai 


dari menn.ilir 

bawahnya 
























































































Juz Ke -16 


T* & 


nv 


>1 aJI Jla 


W 


iarlqaq 

jalan 


lahum 

bagi 

mereka 




fadrib 

maka buatlah 


bi ‘ibaS 1 *' 


dengan hamba- jalan malam- 
hamba-Ku lah kamu 

fr 


•IS musA 

kepada 

Musa 


auhaina 
telah kami 
wahyukan 


JuUJ 

Wa laqad 
dan 

sungguh 


oy>j r ^ 14 qp <-is<W L*. 


fir'aunu 

Fir'aun 


Fa atba‘ahum 
maka mengejar 
mereka 


{77} 


wa la takhsya 

danjangan 
kamu khawatsr 


darakaw 

tersusul 


la takhafu 
jangan kamu 
takut 

IT 


yabasal 

kering 


fil bahri 

di laut 


V/ JVy (f 

qaumahQ fir'aunu Wa adalla m5 gasyiyahum mir1a | yamn1 j fa gasyiyahum bi junudihT 

kaumnya Fir'aun dan telah {78} apayang ‘ darilaut lafu menutup dengan bala 

menyesatkan menutup mereka mereka tentaranya 

—v *9 - 3 u— «r —vi- «sp w ~ 


w^'adnakum 
dan Kami janjikan 
pada kalian 


dari musuh 
kalian 


aqjainakum 
telah Kami 
selamatkan kalian 

W 


qad 

sungguh 


Ya banT 
wahai 
Bani 


{79} 


\j£ G 5 

{80} 


Kuia 

makanlah 


Lri> <>i 




was salwa 
dan Salwa 


manna 

buah 

Mann 


‘alaikumul wa nazzaln5 
kepada dan Kami 

kalian turunkan 

w 


had? 

memberi 

petunjuk 


6*' 


aimana 

sebelah 

kanan 


Gunung 

Tur 


wa ma 
dan 
tidak 


jSnibat 

di 


*** V & p&t 

gadabT ‘alaikum fa yahiila flhi wa la tatqau Ima razaqnakum miq fayyibati 

murkaan-Ku atas maka 

.X ^ «*» 

$ 


‘alaikum 

atas 

kalian 


ffhi 

di dalamnya 


5lS2 

la gaffSrul 


mw 


wa IS tatqau 

dan janganlah kalian 
melewati batas 

w 


Ima razaqnakum 
apa yang Kami 
rezekikan pada kalian 


SS T **"S» 


. > x 
w 

[Sba li marj la gaffSrul Wa InnT hawa 

bertobat bagi siapa Maha dan sungguh {81} (celaka) 

yang Pengampun Aku binasalah dia sungguh 

- « - 


miq tayyibSti 
dari yang 
baik-baik 

li 


fa qad 
maka 


gadabT 
kemurkaan-Ku 


‘alaihi 

atasnya 




k a 
membuat kamu 
lebih cepat 


Wa ma 
dan 

mengapa 





yaftlif wa may 
menimpa dan barang 
siapa yang 


c&Jcii r ^ Sfj &£ 

Ulfl 'nmiln ShlQndl 


(ih)tada 
dia mendapat 
petunjuk 

isp- 


^uiTlrnah 

kemudian 


$alihaq 

kebajikan 


wa 'amila 

dan 

mengerjakan 


wa Smana 
dan dia 
beriman 

w 


cidj. 0 X 5^5 ( 5 / 1 ^ £$j\ 

iMDt* wa ‘ajiltu aJS aSarf ulA’i \ 1 un 1 QSEa ya musa ‘ang qaumika 

kepadamu dan aku atas itulah mereka (Musa) {83} wahai dari kaummu 


wa ‘ajiltu 
dan aku 
bersegei 


i aSarf 
atas 
jejakku 


Qflls 

(Musa) 

berkata 


ya musa 
wahai 
Musa 


'ju-ci oHoll'ihiimup rviim KaMlUa riai imata fafnnna rv;irt fa inna mala I • jIiI.i 


wa a^allahumus mim ba'dtka qaumaka fatanna qad fa inna 

dan telah sesat- setelah kamu kaummu Kami telah sung- maka sung- 

kan mereka_menuu;i uuh guh Kami 


gun 

■«ar 


Qala toA\ u larc,a fabbl 

Allah io4j agarEngkau Tuhanku 
berfirman rid ha 


X MJ c0 I 


. . . 

(Musa) duka cita 

berkata 


gadbana ila qaumthT 

marah kepada Musa 

kaumnya 


Fa raja'a /qc\ 
maka 
kembali 


samiriy 1 , 

(oleh) Samiri 


<3051 \%j file -Eji jOl /JL 

* ‘alaikumul a fa tala hasana(n) wa‘dan rabbukum 1 yaldkum** a lam ya qaumi 

janji 


‘alaikumul 

atas 

kalian 


a fa tala 

apakah 
terlalu lama 


iC 



fa akhlaftum 
maka kalian 
menyalahi 


* w» 9 * 

vcyi* 

mir rabbikum 
dariTuhan 
kalian 


hasana(n) 
yang baik 


gadabum 

ke- 

murkaan 


Tuhan 

kalian 


ya i< 

menjanjikan bukan- 

kalian kah 



4 < 


u 


ya qaumi 
wahai 


JA o' 251 r'ipi 

yahilla ay t arattum am ahdu 
menimpa bahwa kalian meng- atau janji 
hendaki 


‘alaikum 

atas 

kalian 


m 'klj G&, Q&i <1 && 


bumilna wa ISkinnS bi malkin^ mau'idaka mS akhlafnS QSIG 

karni disuruh akan dengan kemauan perjanjian- kami tidak mereka 

membawa_tetapi kami mu menyalahi berkata 


W 

fo ,, mau'idT 

ICO} perjanjianku 


® Via J3T 1451 a ^31 ^ 5 ; \%\ 

' ‘ ' alqSs faka±Slika faqa±afnaha qaumi miqzinatil auzaram 

mtlemh maka demiklan maka kami melempflr- kaum dari perhiasan beban- 

parkan pula kannya beban 


{87} S ^^ (U) 



20.TAHA 


317 


I 


Pembelahan Laut dan Pembebasan Bani israil 

7 7. Dan sungguh, telah Kami wahyukan 
kepada Musa, "Pergilah bersama hamba- 
hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari, dan 
pukullah (buatlah) untuk mereka jalan yang 
kering di laut itu, 518 ^ (engkau) tidak perlu 
takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir 
(akan tenggelam)" 

78. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya 
mengejar mereka, tetapi mereka digulung 
ombak laut yang menenggelamkan mereka. 

Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya 
dan tidak memberi petunjuk. 

80. Wahai Bani Israil! Sungguh, Kami telah 
menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan 
Kami telah mengadakan perjanjian dengan 
kamu (untuk bermunajat) di sebelah kanan 
gunung itu (Gunung Sinai) dan Kami telah 
menurunkan kepada kamu mann dan salwa. 

81. Makanlah dari rezeki yang baik-baik 
yang telah Kami berikan kepadamu, dan 
janganlah melampaui batas, yang menye- 
babkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barang 
siapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sung¬ 
guh, binasalah dia. 

82. Dan sungguh, Aku Maha Pengampun 
bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat 
kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. 

Teguran Allah kepada Nabl Musa a.s. 

83. "Dan mengapa engkau datang lebih 
cepat daripada kaummu, wahai Musa?" 

84. Dia (Musa) berkata, "Itu mereka sedang 
menyusul aku dan aku bersegera kepada- 
Mu, Ya Tuhanku, agar Engkau rida (kepada- 
ku)." 

Pengkhianatan Samiri 

85. Dia (Allah) berfirman, "Sungguh, Kami 
telah menguji kaummu setelah engkau ting- 
galkan, dan mereka telah disesatkan oleh 
Samiri." 

86. Kemudian Musa kembali kepada kaum¬ 
nya dengan marah dan bersedih hati. Dia 
(Musa) berkata, "Wahai kaumku! Bukankah 
Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu 
suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama 
masa perjanjian itu bagimu atau kamu 
menghendaki agar kemurkaan Tuhan me¬ 
nimpamu, mengapa kamu melanggar per- 
janjianmu dengan aku?" 

87. Mereka berkata, "Kami tidak melanggar 
perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, 
tetapi kami harus membawa beban berat 
dari perhiasan kaum (Fir'aun) itu, kemudian 
kami melemparkannya (ke dalam api), dan 
demikian pula Samiri melemparkannya, 519 ^ 

518) Memukul laut itu dengan tongkat. Lihat Asy- 
Syu'ara'(26):63. 

519) Mereka disuruh membawa perhiasan dari emas 
milik orang-orang Mesir, lalu oleh Samiri dianjurkan 
agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang 
telah dinyalakannya dalam suatu lubang untuk 
dijadikan patung berbentuk anak sapi. Kemudian 
mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. 
























































^ 3181 2 °-t aha 

88. kemudian (dari lubang api itu) dia 
(Samiri) mengeluarkan (patuna) anak sapi 
yang bertubuh dan bersuara untuk me¬ 
reka, maka mereka berkata, "InilahTuhanmu 
dan Tuhan Musa, tetapi dia (Musa) telah 
lupa" 

89. Maka tidakkah mereka memperhatikan 
bahwa (patung anak sapi itu) tidak dapat 
memberi jawaban kepada mereka, dan 
tidak kuasa menolak mudarat maupun men- 
datangkan manfaat kepada mereka? 

90. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah 
berkata kepada mereka, "Wahai kaumku 
Sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi 
cobaan (dengan patung anak sapi) itu dan 
sungguh, Tuhanmu ialah (Allah) Yang Maha 
Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah 
perintahku." 

91. Mereka menjawab, "Kami tidak akan 
meninggalkannya (dan) tetap menyembah- 
nya (patung anak sapi) sampai Musa kembali 
kepada kami." 

Teguran Musa a.s . kepada Harun a.s. dan Ba- 
iasan Harun a.s. 

92. Dia (Musa) berkata, "Wahai Harun! Apa 
yang menghalangimu ketika engkau me- 
lihat mereka telah sesat, 

93. (sehingga) engkau tidak mengikuti aku? 
Apakah engkau telah (sengaja) melanggar 
perintahku?" 

94. Dia (Harun) menjawab, "Wahai putra 
ibuku! Janganlah engkau pegang janggutku 
dan jangan (pula) kepalaku. Aku sungguh 
khawatir engkau akan berkata (kepadaku), 
"Engkau telah memecah belah antara Bani 
Israil dan engkau tidak memelihara amanat- 
ku." 

Hardikan Musa a.s. Terhadap Samiri 

95. Dia (Musa) berkata, "Apakah yang 
mendorongmu (berbuat demikian) wahai 
Samiri?" 

96. Dia (Samiri) menjawab,"Aku mengetahui 
sesuatu yang tidak mereka ketahui, jadi aku 
ambil segenggam (tanah dari) jejak rasul 5 ^ 
lalu aku melemparkannya (ke dalam api itu), 
demikianlah nafsuku membujukku" 

1 Azabyang Ditimpakan Kepada Samiri 

97. Dia (Musa) berkata, "Pergilah kau! Maka 
sesungguhnya di dalam kehidupan (di du- 
nia) engkau (hanya dapat) mengatakan, "Ja¬ 
nganlah menyentuh (aku)" 522 * Dan engkau 
pasti mendapat (hukuman) yang telah di- 
janjikan (di akhirat) yang tidak akan dapat 
engkau hindari, dan lihatlah tuhanmu itu 
yang engkau tetap menyembahnya. Kami 
pasti akan membakarnya, kemudian sung¬ 
guh kami akan menghamburkannya (abu- 
nya) ke dalam laut (berserakan). 

98. Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, 
tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuan- 
Nya meliputi segala sesuatu" 

520) lihat catatan Al-A'raf (7):148. 

521) Yang dimaksud dengan "jejak rasul" di sini adalah 
ajaran-ajarannya. Menurut paham ini, Samiri mengambil 
sebagian ajaran Musa kemudian dilemparkannya ajaran- 
ajaran itu sehingga dia menjadi sesat. Menurut sebagian 
mufasir, yang dimaksud dengan "jejak rasul" ialah jejak 
telapakkudaJibrila.s.Artinya, Samiri mengambil segumpal 
tanah dari jejak telapak kuda itu lalu melemparkannya ke 
dalam logam yang sedang dihancurkan sehingga logam 
itu berbentuk anak sapi yang mengeluarkan suara. 

522) Agar Samiri hidup terpencil, sebagai hukuman 
di dunia. Dan sebagai hukuman di akhirat, dia akan 
ditempatkan di neraka. 



QJ> 

ilShukum ha2a 

tuhan kalian ini 

fa qalu khuwaruq lahu jasadal 'ijlaq lahum Fa akhra^i 

lalu mereka bersuara baginya bertubuh (patung) anak bagi maka dfo 

berkata lembu mereka mengeluarkan 

^ 

wa la qaulaw ilaihim 

dan perkataan kepada 

tidak mereka 

i b* til-* 

yarji'u alia A fa la yarauna 

mengem- bahwa maka apakah tida 

balikan tidak mereka perhatika 

! VJJ; M 3 * &ts* ajIj 

fa nasiy(a) mGsa wji il^hu 

ik {88} ma ka dia Musa dan 

n melupakan tuhan 

. > -> > 

ming qablu harGnu 

sebelum- Harun 1 

nya ' 

p. 0 E i 

fa hum qala Wa laqad f - v 

kepada dia dan lo9} d 

mereka berkata sungguh 

/a la nafa(n) darraw lahum yamIUu* 

an tidak pula kemu- bagi memiliki 

manfaat daratan mereka 

i< 

\y^\j 

wa afTO fat tabi'um 

dan taatilah maka ikutilah 

aku 

V 

rahmanu rabbakumur wa inna 

Yang Maha Tuhan dan 

Pemurah kalian sungguh 

% ' - f-i v 1 1 

t>. yys b*->j 

bih(i) futiqtun innamj 

dengan- kalian diberi sunggul 

nya cobaan hanyala 

l ^4 

j y§ qaumi 

h wahai 

h kaumku 


Ms* M c) | ^ 

rn^S iiaina yarji'a ly atta ‘akifina 'alaihi nabraha Ian Qalu «nn 

Musa kepada kembali sehingga orang yang atasnya kami tidak ™ er . ei [ a *90} perin- 

tekun selalu akan berkata tahku 


yarji 

kembali sehingga 


orang yang 
tekun 


{90} perin¬ 
tahku 


t.s /'“S f I >»> > > 


tattabi'anfi) Alla dallu ’ra-aitahum iz mS mana‘aka 

kamu bahwa {92} tersesat kamu melihat ketika apa yang 

mengikuti tidak mereka menahanmu 


yS hSrQnu 
wahai 
Harun 


G§la 
(Musa) {91} 
berkata 


IfTW 


Mj.Hj M 

** ** .. . - ti ..... .j. __ _. nmrT a. fa ‘acaitn 


wa la bi ra’si 
danjangan 
kepalaku 


bi lihyaii 
jenggotku 


M 


IS ta’khui 
jangan kamu 
ambil 

■ft 


yabtiaumma 

wahai anak 
ibuku 

w*r 


QSIa 

(Harun) 

berkata 


{93} 


amrT 

perintahku 


a fa ‘a?aita 
apakah kamu 
mendurhakai 

vv 


fjy 


ujfa ti’ 

.* . " I... fnrranta ran Hi a ?! rh 


> * 


c*L 


tarqub wa lam 
kamu dan 

mendengar tidak 


isra’Tia 

Israil 


baina banT 
antara 
Bani * 


farraqta 
kamu buat 
perpecahan 


taqula 

kamu 

berkata 


ari 

bahwa 


khasyTtu 

aku takut sungguh 
aku 


M CS J6 & 

ba§urtu QSIa _ ya s§miriyy(u) khatbuka fa ms ■ C ^ U ' T ■ 

aku melihat (Samiri) {95} Wahai Samiri masalahmu m ata u V s * 

berkata _ _ apakah b erkata 


{94} perkataanku 


rasQli 
rasul 


min aSarir 
dari jejak 


II 


OT" 


% 

qabdatam 

segenggam 


fa qabadtu 
maka aku 
menggenggam 


fi 

bihr 

dengan- 

nya 


yab§urG 

mereka 


r 1 ^ 

ram hi mfl 

tidak apa 

yang 


^ .. 1.1 .... -IV. nrthfl-itl ih^i 


Qala 

(Musa) 

berkata 


{96} 


^nafsT B aawwalat 

nafsuku kepadaku membujuk 


wa kazaiika 
dan 

demikianlah 


fa naba±tuhS 
lalu aku 

melemparkannya 

TT 


cili J \j£ Ql ^ 

laka via inna la misSsa taqOla an filI hayati lake fa inna 

bagimu dan jangan kamu bahwa dalam bagimu makasesung- maka 

sungguh menyentu h mengatakan kehid upan_ _guhnya_ p ergilah _ 

ia«v ii5 ilshikal wan7:ur tnkhlafah(u) tan maU’itfaT 

ancaman 


'alaihi 

atasnya 


?a!ta 

kamu 

tetap 


(all 

yang 


i!3 ilahikai 
kepada 
Tuhanmu 


waqzur 

dan 

lihatlah 


tukhlafah(u) 
kamu me- 
nyalahinya 

* 9Z 7^ 


lag 

tidak 




la naqsifannahu Summa | a nuharriqannahu akifa(n) 

sungguh kami akan kemudian suriggun akan tekun 

hamburkandia kami bakar dia _ __ 


- CL "Ms y* Vi aJi*3 

llrna(n) ^ **kulla syai’ln T^si'a hQ ( wa ) ilta i'ahJkumullahyl 

mm .. , J _ vvaata Vann Tnhanb ian 


{98} ilmu 


selain tidak ada 
Tuhan 





































































^ /w x t )* x \ * v /' r^xx *s .x < x. TV >> x x',, 'y' 

O^. J3J iJ^JA & 0\£x* <■*&> JaAi 


mil ladunna atainaka wa qad qad sabaq(a) m3 ” min amba’i ‘aiaika naqussu Kazalika 
dari sisi Kami telah beri- dan sungguh apa dari atasmu Kami demikian- 

Kami kan padamu sungguh telah lalu yang cerita-cerita kisahkan iah 


V9~ 

by *+* 4 ? pi *>> ^ d*^ o- • P 1 


, _ _ %X 

wizra(n) qiyamati yaumat yahmilu fa innahu ‘anhu a'rada Man 
beban kiamat pada mem- maka darinya berpaling barang {99} 

hari bawa sungguh dia siapa yang 



— v# 

yuqfakhu Yauma himla(y) qiyamati yaumal 1 wa sa’a Iahum fih(i) KhaiidTna 

ditiup pada {101} beban Kiamat hari dan sangat di mereka {100} 

hari buruk bagi mereka dalamnya kekal 


’• ip- 


Yatakhafatuna 

mereka 

berbisik-bisik 


if; 

vjj 

zurqa(y) 
{ 102 } (wajah) biru 


fCh 

f Vf, 


yauma'teiri 
pada hari 
itu 


OT 

> >1 


J&4 


mujrtmTna 
orang-orang yang 
berdosa 


wa nahsyurul 
dan Kami akan 
kumpulkan 


fiS •• ’jr 

daiam 

sangkakala 


3% ii '4% ^ P & 8 & vi $ a ?*s 


yaquiu iz yaquluna bi ma a'lamu Mahnu 'asyra(n) 

dia ketika mereka dengan lebih Kam I {103} sepuluh 

berkata katakan apa yang mengetahui (hari) 

aj&j 4\ ’M 

‘aniijibafi Wa yas’alunaka yauma(n) ilia labiStum 

tentang gunung- dan mereka bertanya {104} sehari melain- kalian 
gunung kepadamu kan berdiam 


ilia labistum il bainahum 

melain- kalian tidak- di antara 
kan berdiam Iah mereka 


•• ♦*» 


wh - WM - HV - 

y! & xf X \& \C S'? J&S *s , x > 

£•/ leU '5^ l jtLi iJ>j (Jia 


i> itfSi 

tariqatan 'amSaluhum 
jalan semisal 

mereka 


safsafa(l) 
llUOj tanandatar 


qa aq 
bumi 
kosong 


Fa yazaruha 
maka Dia akan 
membiarkan 


nasfa(q) 
{105} sehancur- 
hancurnya 


ralSbT yaqsifuha fa qul 
Tuhan- akan meng- maka 
mu hancurkannya katakanlah 


**da’iya 

penyeru 




yattabi'unad Yauma’i±iy 

mereka pada hari 

mengikuti itu 


{107} 


wa la amUIn) 
dan tidak yang 
tinggi (bukit) 


«woJaw (ThA La tara 

yang rendah di dalamnya kamu tidak 
(lembah) melihat 


a && -is 


hamsa(n) 

bisikan 


fa la tasma'u lir rahmani aswatu 

kecuali maka kamu kepadaYang suara-suara 

tidak mendengar Maha Pemurah 


wa khasya'atil lah(u) la ‘iwaja 
dan khusyuk baginya tidak 

bengkok 


>X x sf 


— 1 - -■*■=-- :»= lataqfa'usy Yauma’i^ii 

tidak pada hari {108} 

berguna itu (kiamat) 


lahu wa ratfiya ral^manu lahur ai:ina man ilia syafa'atu 
ke- dan yang Yang Maha bagi- meng- orang kecuali syafaat 
padanya Dia ridha Pemurah nya izinkan yang 


bihi 

dengan- 

nya 


c; it 

wa la yuhituna \ khalfahum wa ma ma baina aidihim Ya'iamu 


wa la yuhTtuna 
dan mereka tidak 
meliputi 

-Vi 


belakang 

mereka 


wa ma 
dan apa 
yang 


ma baina aidThim 
apa yang di hadapan 
mereka 


Ya'iamu 

Dia 

mengetahui 


O 

IP 

qaula(n) 
{109} perkataan 



khaba 

rugi 


^-x ^ >sX\ * iLA\ 

J&j Jy&\ 


wa qad 
dan 

sungguh 


£ 

qayyum(i) 
Yang berdiri 
sendiri 


lil hayyil 
kepada 
Yang Hidup 


wujuhu 

wajah-wajah 


XXX 

Wa ‘anatil 
dan tunduk 


XT 

llmafn) 

{ 110 } ilmu 


9- ?> 

O!^ 

mu'minun 

beriman 


IS- 


n 

a ' „ ) t l u' *" 


wa huwa minas ?alihati ya'mal Wa may 

dan dia dari kebaikan (dia) mengerjakan dan barang 

siapa yang 


8 0£ & 

zulma(n) 

{111} kezaliman mem- 

bawa 


arabiyysw 


bltil! Jjj LLaQ? 


bahasa 

Arab 


qur’anan aqzalnahu Wa ka±alika ' wa la ha^ma(n) zulmaw fa fa yakhafi^ 

Al-Quran Kami menurun- dan r*| ■] 2} dan tidak kezaliman maka tidak 

kannya demikianlah pengurangan hak 


ia khawatir 




niQi zikra(n) iahum 
{113} peringatan bagi 
mereka 



Made? Jic'li mnnf.Hil 

Modrl Sll*h T*w4l*h 
M»dd WAjib Mu.Uf.ti 

oidtd I 



wh s^imifna 
dan Kami telah jel&s- 
kan betulong ulang 


Kisah Umat-umot yang Dahulu Merupakan 
Peringatan bagi Manusia 

99. Demikianlah Kami kisahkan kepadamu 
(Muhammad) sebagian kisah (umat) yang 
telah lalu, dan sungguh, telah Kami berikan 
kepadamu suatu peringatan (Al-Qur'an) dari 
sisi Kami. 

100. Barang siapa berpaling darinya (Al- 
Qur'an), maka sesungguhnya dia akan me- 
mikul beban yang berat (dosa) pada hari 
Kiamat, 

101. mereka kekal di daiam keadaan itu. 
Dan sungguh buruk beban dosa itu bagi 
mereka pada hari Kiamat, 

102. pada hari (Kiamat) sangkakala ditiup 
(yang kedua kali) :i< } dan pada hari itu Kami 
kumpulkan orang-orang yang berdosa de¬ 
ngan (wajah) biru muram, 

103. mereka sating berbisik satu sama lain, 
"Kamu tinggal (di dunia) tidak lebih dari 
sepuluh (hari)" 

104. Kami lebih mengetahui apa yang akan 
mereka katakan, ketika orang yang paling 
lurus jalannya 324 ^ mengatakan, "Kamu ting¬ 
gal (di dunia), tidak lebih dari sehari saja." 

Keadaan pada Hari Kiamat 

105. Dan mereka bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang gunung-gunung, 
maka katakanlah, "Tuhanku akan menghan- 
curkannya (pada hari Kiamat) sehancur-han- 
curnya, 

106. kemudian Dia akan menjadikan (bekas 
gunung-gunung) itu rata sama sekali, 

107. (sehingga) kamu tidak akan melihat 
lagi ada tempat yang rendah, dan yang ting¬ 
gi di sana." 

108. Pada hari itu mereka mengikuti (pang- 
gilan) penyeru (malaikat) tanpa berbelok- 
belok (membantah); dan semua suara tun¬ 
duk merendah kepada Tuhan Yang Maha 
Pengasih, sehingga yang kamu dengar ha- 
nyalah bisik-bisik. 

109. Pada hari itu tidak berguna syafaat 
(pertolongan), kecuali dari orang yang telah 
diberi izin oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, 
dan Dia ridai perkataannya. 

110. Dia (Allah) mengetahui apa yang di 
hadapan mereka (yang akan terjadi) dap I 
apa yang di belakang mereka (yang telah 
terjadi), sedang ilmu mereka tidak dapat 
meliputi iimu-Nya. 

111. Dan semua wajah tertunduk di ha¬ 
dapan (Allah) Yang Hidup dan Yang Berdiri 
Sendiri. Sungguh rugi orang yang melaku- 
kan kezaliman. 

112. Dan barang siapa mengerjakan keba- 
jikan sedang dia (daiam keadaan) beriman, 
maka dia tidak khawatir akan perlakuan za- 
lim (terhadapnya), dan tidak (pula khawatir) 
akan pengurangan haknya. 

113. Dan demikianlah Kami menurunkan Al- 
Qur'an daiam bahasa Arab, dan Kami telah 
menjelaskan berulang-ulang di dalamnya 
sebagian dari ancaman, agar mereka ber- 
takwa, atau agar (Al-Qur'an) itu memberi 
pengajaran bagi mereka. 


523) Tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan 
untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau 
menghidupkannya kembali. 

524> Orang yang lurus pikirannya atau amalnya 
dlantara orang-orang yang berdosa. 



























































€ 


320 


20.TAHA 


114. Maka Mahatinggi Allah, Raja yang 
sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau 
(Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al- 
Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepa- 
damu, 525} dan katakanlah, "Ya Tuhanku, 
tambahkanlah ilmu kepadaku." 

KISAH NABI ADAM A.S DAN PEMBANG- 
KANGAN 1BLIS 

115. Dan sungguh telah Kami pesankan 5263 
kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan 
Kami tidak dapati kemauan yang kuat pa- 
danya. 

116. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman 
kepada para malaikat, "Sujudlah kamu ke¬ 
pada Adam!" Lalu mereka pun sujud kecuali 
Iblis; dia menolak. 

117. Kemudian Kami berfirman, "Wahai 
Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu 
dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan 
sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari 
surga, nanti kamu celaka. 

118. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di 
sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak 
akan telanjang, 

119. dan sungguh, di sana engkau tidak 
akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa 
panas matahari" 

120. Kemudian setan membisikkan (pikiran 
jahat) kepadanya, dengan berkata, "Wahai 
Adam! maukah aku tunjukkan kepadamu 
pohon keabadian (khuldi) dan kerajaan yang 
tidak akan binasa?" 

121. Lalu keduanya memakannya, lalu tam- 
paklah oleh keduanya aurat mereka, dan 
mulailah keduanya menutupinya dengan 
daun-daun (yang ada di) surga, dan telah 
durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan 
sesatlah dia. 527 ) 

122. Kemudian Tuhannya memilih dia, 5281 
maka Dia menerima tobatnya dan membe- 
rinya petunjuk. 

123. Dia (Allah) berfirman, "Turunlah kamu 
berdua dari surga bersama-sama, sebagian 
kamu menjadi musuh bagi sebagian yang 
lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari- 
Ku, maka (ketahuilah) siapa yang mengikuti 
petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak 
akan celaka. 

124. Dan siapa yang berpaling dari peringat- 
anKu, maka sungguh, dia akan menjalani 
kehidupan yang sempit, dan Kami akan 
mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam 
keadaan buta." 

125. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa 
Engkau kumpulkan aku dalam keadaan 
buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" 



525) Nabi Muhammad saw. dilarang oleh Allah 
menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat 
sebelum Jibril a.s. selesai membacakannya, agar Nabi 
Muhammad saw. menghafal dan memahami betul 
ayat yang diturunkan. 

526) Pesan Allah ini tersebut dalam Al-Baqarah (2): 35. 

527) Yang dimaksud "durhaka" disini ialah melanggar 
larangan Allah karena lupa, tidak sengaja, 
sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surah ini. Dan 
yang dimaksud dengan "sesat" ialah mengikuti apa 
yang dibisikkan setan. Kesalahan Adam a.s. meskipun 
tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa, 
sudah dinamai durhaka dan sesat karena tingginya 
martabat Adam a.s. dan untuk menjadi teladan bagi 
orang besar dan pemimpin-pemimpin agar menjauhi 
perbuatan-perbuatan yang terlarang, bagaimanapun 
kecilnya. 

528) Allah memilih Nabi Adam a.s. untuk menjadi 
orang yang dekat kepada-Nya. 


si aJSi && 

ay '■"’mmg qabli bil qurfim wa la ta'jai paqq(u) malikul Fa ta alailshui 

>ahwa sebelum dengan dan janganlah yang Raja maka Maha 

Al-Qur'an kamu tergesa-gesa_ sebenarnya _ linggi Allah 

T« 


dan janganlah 
kamu tergesa-gesa 

T*» 


„ vrvii 

r,h,rfn* ^ ~ -aS rabbi waqur wahyuhu ilaika 


ohidna Wn iaoad ^ ‘MKnl "7ui*S rabbi waqur wahyuhu 
Kami dan {114} ilmu tambahksn Tuhanku dan kata- mewahyu 

janjikan sungguh _ padaku kanlah kannya 


US 

% 

* wo • 



quin A 

Wa li 

azma(n] 

lahu 

Kami 

berfirman 

dan 

ketika 

{115} 

kemauan 
yang kuat 

baginya 


it 


ilaika fuq.Ja 

kepadamu disele- 

saikan 


k. 

ruing qablu \ j| a fJiiama 
sebelumnya kepada 

Adam 


Kami dan {115} kemauan baginya Kami dan maka sebelumnya kepada 

berfirman ketika yang kuat dapati tidak dia lupa ___ Adam 

—- 

ai ^51 % '51^ f H 

aba i&ITsa ilia tfl sajpdij ti adama (us)judu til mala’ikatis 

Ibiti kecuali maka mereka kepada bersujudlah kepada malaikat 

bartujud 


adama 

kepada 

Adam 


dipisij llk u. ^ 

_ _i_i_ i 5rtnmu Fa nulna 


fa la yukhrijannakuma wa li zaujika 

maka janganlah ia menge- dan bagi 

luarkan kalian berdua 'Stnmu (Hawa) 


laka ‘aduwwul ha±a inna ada mu Fa qulna 

bagimu musuh ini sesung- wahai maka Kami {116} 

(Iblis) guhnya Adam l ““ c 


berfirman 

vr 


--— - -~ if 7 

ft '&% % & & a S' 

wa la ta‘ra ftha alia laka Inna ~ tasyqa minaljannati 


wa la ta‘r§ fTha 

{118} dan tidak kamu di 

telanjang dalamnya 


taju‘ 
kelaparan 


agar bagi sesung- {117} 
tidak kamu guhnya 


maka kamu 
menjadi celaka 


oi 

lati 

dari surga 

Vf 


aj 3 ), ^ \j 

elZ^*** wa la tad ha flha latazma’u Wa annaka 


itaihisy Fa waswasa 

ke- maka membisikkan 

padanya_ pikiran jahat 


{119} 


wa la tad ha 
dan tidak kamu 
kena panas 


fFha 
di dalamnya 


la tazma’i 
tidak merasa dan sungguh 
dahaga kamu 


_ i-.;- --- ;-- 

& _ S. "'V.-.i-i: _hat nala svaitanu 


wa mulkil khuldi 

dan kekal 

kerajaan 


‘ala syajaratil 
atas pohon 


adulluka 
aku tunjukkan 
kepadamu 


hat 

apakah 


ya adamu 
wahai 


qala 

dia 

berkata 


syaitanu 

setan 




wa l 
dan keduanya 
mulai berbuat 


sauatuhuma 
aurat 


lahuma 

bagi 

keduanya 


/““N 

• m * 


fa gawa 
taka sesatla 
dia 



>.A 

f -5 



T "1 

rabbahu 

adamu 

wa asa 

(kepada) 

Adam 

dan 

Tuhannya 


durhaka 


♦ /// 

fa badat 
maka 
tampak 


■^=*u © 




minha 

darinya 


Fa akala 
maka keduanya 
memakan 


{ 120 } 


ia yabla 
tidak 
binasa 


ff 


jannah(ti) 

surga 


- H 

» 

miw waraqil 
dari daun 


'alaihima 

atas 

keduanya 


-^yakhsifani 
keduanya 
menutupi 

u^t 36 p, csAsj ^ 4.S % iSt T. 

wa hada ^‘alaihi fa taba rabbuhu tabqhu Summaj 

{ 122 } 



wa hada 
dan Dia mem- 
beri petunjuk 


‘alaihi 

atasnya maka Dia te- Tuhan- 
1 1 ■ nya 


rima tobat 


mem iHlt_^kem udian 
nya 


*» % ff cTTT ^7 

UU 3-^ 



* r- It 1 — 

minnl 1 ya’tiyannakum fa imma 'aduww(un) li ba'^in » ba’dukum jami am 

dariku datang maka musuh bagi sebagian sebagian semuanya 

kepada kalian _ adapun _ yang lain 


kalian 


aracja 

berpaling 


> ' ' 

Wa man 
dan barang 
siapa yang 


m 

{123} 


JZ-tj 3-*& ^ ^ 

I - ” 1= Ll hnrl^wn fd m^nit 


wa la yasyqa 
dan tidak 
celaka (di akhirat) 


ilUJI 


fa la ya^lillu 
maka tidak akan 
tersesat (di dunia) 



hudaya (it)taba‘a man it 
petunjuk- mengikuti maka barang 
Ku siapa yang 

„ __ _ __ y if or 

wa nahsyuruhu riannkaw ma'isvatan lahu fa inna ^ an SikrT 
dan Kami akan 
kumpulkannya 


qiangkaw 

sempit 


ma‘Tsyatan lahu fa inna 
peng- baginya maka 
hidupan_sungguh 


[ ar| ±ikrT 
dari 

peringatan-Ku 


'3' '5^. ^ ^ ^ 

baslra(n) kuptu wa qad a‘ma hasyartanT lima rabi Qata a ma 

(1 25} seorang yang aku dan buta Engkau kum- mengapa Tuhanku dia (1 24} buta 

melihat 


kuptu wa qad 
aku dan 

sungguh 


W>' 


Ikhfa*. larSb' 

ISSia: '!«wi i - 1 

1 O !■ 


hasyartanT lima rabi Qata 

Engkau kum- mengapa Tuhanku dia 

pulkan aku berkata 

Qiifctnlnfr ra. 





























































I ! *« 


vVa turjsa 

dan {126} kamu 


£3i 45g T&3 (2i\ «*El iuiT M 

yauma wa ka^alikal fa rtasTtaha ayatuna atatka kazalika Qala 

hari ini dan maka kamu ayat-ayat telah datang demikian- (Allah) 


demikianlah 


dilupakan (di akhirat) demikianlah melupakannya Kami 


kepadamu 


- 7 . - 1 n w 

jX\ ^*1 tP rJj a 4 c£^r 

y^viiddu akhirati wa la ‘azabul rabbihd) bi ayati yu’mim wa lam asrafa man najzT 

lebih akhirat dan sungguh Tuhan- kepada beriman dan melampaui orang Kami 

keras 


wa la ‘azabul 
dan sungguh 
azab 


rabbihd) 

Tuhan- 

nya 


i ayati 
kepada 
ayat-ayat 


dan melampaui 

tidak batas 


najzt 

orang Kami 
yang membalas 


✓ » > ** . '('A'C \ f>jL y 

by* ojjMo* (4-M r V ^ V Ji'j 

uamsvuna minal auruni 'aabiahum ahlakna kam lahum yahdi A fa lam wn iicqa 


yamsyuna minal quruni 
mereka dari 

berjalan umat-umat 


'qabishuro 

sebelum 

mereka 

w 


ahlakna kam lahum yahdi A fa lam wn ncqS 

Kami telah berapa bagi menjadi maka apa- dan lebih 

binasakan banyak mereka petunjuk kah tidak_ kekal 


b? ^ oi 



Xffl 


kalimatuq Wa tau 13 
perkataan dan sekiranya 
tidak ada 


{128} 


nuna 

pikiran 


li uiin la ayatii 

bagi yang sungguh ada 
mempunyai tan da-tan da 


ft taiika 
pada yang 
demikian 


inna 

sungguh 


ft masaktnihim 
diternpat 
tinggal mereka 


—‘—' ^ N — a - or; mm 

^s> jy\$ <J0J 


Fasbir 
maka 
bersabarlah 

w 


musamma(n) wa ajalum lizamaw lakana 

{129} yang telah dan ajal pasti sungguh 

ditentukan_menimpa adalah 


mir rabbika sabaqat 

dariTuhanmu telah lewat 


Z nra “ r ¥*i , . 


wa qabla gurubiha 
dan sebelum 
terbenamnya 


syamst 

matahari 


qabla tulu'isy 
sebelum 
terbit 


rabbika 

Tuhanmu 


% & jy <243 jgaJ 


w 


bi bamdi 
dengan 
memuji 


wa sabbih 
dan 

bertasbihlah 


ma yaquluna 
apa yang mereka 
katakan 


9 ** s 


~"WP” 


Wa la 
dan 
jangan 


{130} 


tarda 

rela 


agar 

kamu 


nahari 

siang 


wa atrafan 
dan di 
uiuna 


~vJr 


fa sabbih 
maka 
bertasbihlah 


laili 

malam 


wa min ana’il 
dan dari bagian 


J - yj --- - 

V?^, »>— -- \t 

JLaJ 

m knuAfi/4 -rnhj nfnI minhtim hihT m-5 its ‘ain'hil'bt S’nmt iHrl^nri' 


tamuddanna 

kamu 

tuiukan 


dun-yS hayatid zahratal ’minhum azwajam bihl ma matta'na ila ‘ainaika 

dunia kehidupan kembang diantara golongan- dengan- apa yang Kami kepada kedua 

mereka golongan nya beri kesenangan matamu 

\ /; ( , •< •;s ^ & ». 


bis §alati ahlaka Wa’mur 

dengan keluarga- dan 

shalat mu suruhlah 


W*¥ 


ns!} MS 

kekal 


khairuw rabbika wa rizqu fth(i) li naftinahum 
lebih Tuhanmu dan padanya agar Kami 
baik_rezeki uli mereka 






lit taqwa wal'aqibatu 

bagi orang dan 

yang bertakwa akibat 


narzuquk natinu 

memberi Kamilah 

rezeki kalian 


rizqa(n) la nas’aluka ‘alailiS wasfabir 

rezeki Kami tidak atasnya dan 

memintamu berteuuhlah 


^ . x ax a r*-r <?•\ 


bayyinatu ' talihim ^walam mirrabbih(T) 
penjela- datang pada atau apakah dari 

mereka tidak _ Tuhan nya 


I# 


'v- 


> > 


V 

ming qablihT bi azstilm 
sebelum- dengan 

nya azab 



wmw 

' 0 


bi ayatim ya’tTna 
dengan dia datang 

ayat pada kami 


lau la 
mengapa 
tidak 


I \ \ S y,f 

'jlto W 

Wa qalu „ 

dan mereka *• 1 

berkata 


anna Wa lau 


srr* 


\ > 


jjvt 

ii maft^suhuftl 

yang apa yang dalam 

riertama kitab-kitab _ 


Kami membinasa- sungguh dan {133} 

kan mereka_Kami sekiranya 


ayati ka 
ayat-ayat 
Engkau 


fa nattabi'a 
maka kami 
a kan ikuti 


rasulaq 

rasul 


ilaina 

kepada 

kami 


arsalta 

Engkau 

utus 


mengapa 

tidak 


rabbana la qalu 

Tuhan mereka 

kami berkata 


E ,7^"7,7?T. ^ 

fa tarahhacn mi^rnkhiiMm .It. .<« Ou( wa nakh?a n37tllH an 4 *"minrt rtshli 


fatarabbasu mutarabbisuq ^kullum 

maka tunggu- menunggu masing- 

Jah oteh kalian masing 


QllJ riojn 
katakan- {134} 
iah 


ming qabli 
bahwa sebelum 


pM t 

i Wo j ^ i-- 


kHl Jy fept JJ^lt 


126. Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah, 
dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat 
Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi be- 
gitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan" 

127. Dan demikianlah Kami membalas orang 
yang melampaui batas dan tidak percaya 
kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab 
di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. 

BEBERAPA PERINGATAN DAN AJARAN 
TENTANG MORAL 

128. Maka tidakkah menjadi petunjuk ba¬ 
gi mereka (orang-orang musyrik) berapa 
banyak (generasi) sebelum mereka yang 
telah Kami binasakan, padahal mereka 
melewati (bekas-bekas) tempat tinggal me¬ 
reka (umat-umat itu)? Sungguh, pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (keku- 
asaan Allah) bagi orang-orang yang berakal. 

129. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan 
terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada 
batas yang telah ditentukan (ajal), pasti 
(siksaan itu) menimpa mereka. 

130. Maka sabarlah engkau (Muhammad) 
atas apa yang mereka katakan, dan bertas¬ 
bihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum 
matahari terbit, dan sebelum terbenam; 
dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah 
malam dan di ujung siang hari, agar engkau 
merasa tenang. 

131. Dan janganlah engkau tujukan pan- 
dangan matamu kepada kenikmatan yang 
telah Kami berikan kepada beberapa go¬ 
longan dari mereka, (sebagai) bunga kehi¬ 
dupan dunia, agar Kami uji mereka dengan 
(kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih 
baik dan lebih kekal. 

132. Dan perintahkanlah keluargamu me- 
laksanakan salat dan sabar dalam mengerja- 
kannya. Kami tidak meminta rezeki ke¬ 
padamu, Kamilah yang memberi rezeki 
kepadamu. Dan akibat (yang baikdi akhirat) 
adalah bagi orang yang bertakwa. ^ 

i 

133. Dan mereka berkata, "Mengapa dia 
tidak membawa tanda (bukti) kepada kami 
dari Tuhannya?" Bukankah telah datang ke¬ 
pada mereka bukti (yang nyata) sebagai- 
mana yang tersebut di dalam kitab-kitab 
yang dahulu? 

134. Dan kalau mereka Kami binasakan de¬ 
ngan suatu siksaan sebelumnya (Al-Qur'an 
itu diturunkan), tentulah mereka berkata, 
"Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau 
utus seorang rasul kepada kami, sehingga 
kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami 
menjadi hina dan rendah?" 

135. Katakanlah (Muhammad), "Masing- 
masing (kita) menanti, maka nantikanlah 
olehmu! Dan kelak kamu akan mengetahui, 
siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan 
siapa yang telah mendapat petunjuk" 
























































Surah Ke - 21 


AL-ANBIYA' 

Makkiyyah 
Surah ke-21: 112 ayaj 


BtemlllShjfr 
Pfingad nama Allah 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


rahim 

Maha Penyayang 


Allah Yang Maha Pengasih, 


Dengan nama 
Maha Penyayang. 

OCEHAN KAUM MUSYRfKIN TERHADAP 
KERASULAN MUHAMMAD SAW. SERTA 
WAN YU YANG DIBAWANYA DAN PEN0- 
UAKAN AL-QUR'AN TERHADAPNYA 

1. Telah semakin dekat kepada manusta 
perhitungan anna! mereka,, sedang mereka 
datam keadaan [aiai [dengan dunia), ber- 
paling (dari akhirat). 

2. Setiap diturunkan kepada mereka ayat- 
ayat yang baru dari Tuhan r mereka mende- 
ngarkannya sambil bermairvmain, 

3. hati mereka dalam keadaan iaiai. Dan 
orang-orang yang zalim itu merahasiakan 
pembicaraan mereka, "(Orang) ini (Muham¬ 
mad) tidak lain hanyalah seorang manusia 
(juga) seperti kamu. Apakah kamu meneri- 
manya (sihir itu), 529 ^ padahal kamu menyak- 
sikannya?" 

4. Dia (Muhammad) berkata, "Tuhanku me- 
ngetahui (semua) perkataan di langit dan 


lin nasi 
bagi 
manusia 


rt&flbuhum 

p^rhiryngaii 

mereka 


ffgaflatim 
Ib+'radaj dalam 


mu riqunta) 
oerpaltfig 


dan tsedangl 
mereka 


kola lata n (didunia) 


(dari akhiratj 


ya'tThim MS 
datang kepada ildak 
mereka 


m<n ziKrirn 
dan f>eringatan 


muhda^n 
yang baru 


Iwa hum 

dan mereka. men- 


mereka 


mereka dengarkannya 


vSUS JJ& 1*5-5 

zHlemO (aSlfra narwal wa asarrun 


yal'abun(a) 

mereka 

bermaimmaln 


LShiyatang 
datom (fceadaan) 

keEalnran 


quiObuhum 

hati 


orang-orang 


^afemO 

zalim 


mereka 


merahasiakan 


hat haia 
tidaklah 
(Muhamad) ini 


ilia 

kecuali 


basyarum 

seorang 


mi&lukum 
seperti kalian 


a fa ta'tunas 
maka apakah 


wa antum 
dan 
kalian 


manusia 


kalian datang 


Sfe 3G*» fa. 

ardi fissama'i qaula yalamul 


tub?irun(a) 
kalian melihat 


Gala 

dia (Muhamad) 


qaula 

(semua) 


berkata 


perkataan 


di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui!" 

5 Bahkan mereka mengatakan, "(Al-Qur'an 
itu buah) mimpi-mimpi yang kacau, atau 
hasil rekayasanya (Muhammad), atau bah¬ 
kan dia hanya seorang penyair, cobalah dia 
datangkan kepada kita suatu tanda (bukti), 
seperti halnya rasul-rasul yang diutus ter- 
dahulu." 

6. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, 
yang telah Kami binasakan, mereka itu ti¬ 
dak beriman (padahal telah Kami kirimkan 
bukti). Apakah mereka akan beriman? 

7. Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) 
sebelum engkau (Muhammad), melainkan 
beberapa orang laki-laki yang Kami beri 
wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah 
kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak 
mengetahui. 

8. Dan Kami tidak menjadikan mereka (rasul- 
rasul) suatu tubuh yang tidak memakan 
makanan, dan mereka tidak (pula) hidup 
kekal. 

9. Kemudian Kami tepati janji (yang telah 
Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami 
selamatkan mereka dan orang-orang yang 
Kami kehendaki, dan Kami binasakan orang- 
orang yang melampaui batas. 

i 10. Sungguh, telah Kami turunkan kepada- 
mu sebuah Kitab (Al-Qur'an) yang di da- 
lamnya terdapat peringatan bagimu. Maka 
apakah kamu tidak mengerti? 


j" y.v* d* w 

bgjif r aqlgasu ahiamim qalu 


^“samful 
Maha Mendengar 


'ailmUi) 

Maha mengetahui 


bahkan 


mereka 


(Al-Qur'an adalah) 


(setiap perbuatan) (setiap perkata an) Dia^ 


mengatakan 


mimpi-mimpi kacau 


SjBYi i: 

awwaKMn) ursilal 


• ; (if)tarahu 
bahkan dia menga- 
dakannya 


huwa 

dia 


falya’tina sya'ir(un) 

maka hendaklah dia seorang 

datangkan pada kita_penyair 


bi ayating 
dengan 
ayat 


terdahulu 


diutus 


i qaa t n wH 


Ma 

tidak 


amanat 

beriman 


mms qaryaiin 
dari suatu 


ahlaknaha 
Kami telah mem- 


sebelum 

mereka 


beriman 


negeri 


binasakannya 


mereka 


&£ Gi^3' & 'yU 

rijalan ^ ilia qablaka arsalna Wa ma 

Kami hpri laki-laki melain- sebelum kamu Kami dan 10) 


ihlai fas’alu ilaihim 

ahli maka tanyakan kepada 


melain- sebelum kamu 


mengutus 


(Muhammad) 


mereka 


oleh kalian 


0 51 

—— lataiamun(a) kunturn ? kn , 


la ta'lamun(a) 
tidak mengetahui 


\ ja‘alnahum Wanna 

Kami menjadikan dan 


jasadal 


kaiian 


mereka 


f W 

^aaBqnflhurnu! burnma 

Kami benarkan kemudian {oj 


la ya’kutunaf 
yang tidak 
memakan 


ta'arna 

makanan 


kanu 

mereka 


khalidln(a) 

orang-orang 


Kami benarkan 


mereka 


musriffh(a) 
orang-orang yang 


\ fa aryainahum 
maka Kami selamat- 


nasya’u 

Kami 


wa ahlakna! 
dan Kami 


wa man 
dan orang 


kan mereka 


kehendaki 


binasakan 


melampaui batas 


’i3 SUI 5s! 

\ ilaikum aqzalna Laqad 

kepada Kami telah sunggun 


4f*\ t ^ 


kitSbaq 

sebuah kitab 


zikrukum I ' M 

peringatan di 

bagi kalian dalamnya 


afalata'qilun(a) 
maka apakah kalian 
tidak berakal 


kepada 


menurunkan 


kalian 


(Al-Qur'an) 


529) Maksud sihir disini ialah ayat-ayat Al-Qur'an. 







! 322 

21. Al-ANBIYA* 

(NabiNabi) gF 


r 


1i 


















































































































Surah Ke-21 


m 


JuzKe-17 


Y\ .U^l 


mr 


w 


1# 1 

qauman 

kaum 

/ ^ 

JbJLtO 

ba'daha 

setelahnya 

II U --- -un -r--— — — 

wa aqsys riA ?3limataw kanat ming qaryating qasamna Wa kam 

dan Kami (yang) zalim adalah dari negeri Kami telah dan berapa 1 

jadikan dia binasakan banyak 

yarkudun(a) 1 

{12 } lari tergesa- c 

gesa 

W WM * 

ri ^ IS1 Lit 

ninha 'hum iZa ba’sana 

larinya mereka tiba- hukuman 

tiba Kami 

; 1 E2 @ 

ahassu Fa lamma akharin(a) 

1 mereka maka {11} yang lain 

merasakan tatkala (sebagai pengganti) ; 

^3 

' la'allakum 
agar kalian 

^ 5 Ji 1 

• wa masakinikum frhi * utriflum ma <13 warji'u La tarkudu 

dantempat di kalian hidup mewah apa kepada dan kembalilah janganlah kalian 

tinggai kalian dalamnya (kesenangan) yang kalian lari tergesa-gesa 

tdfcii Fa ma zalat 

itulah maka tidaklah 

berubah 

" ® . \\ 

1 

?alimln(a) 1 

{14} orang-orang 

yang zalim 

1 * mw vsp 

r 1 Efe 1 

kunna inn3 ya wailana 

kami sungguh aduhai cela- 

kami kalah kami 1 

' '.A'* 

j 

Qalu tus'aiun(a) . 

mereka {13} kalian 

berkata ditanya ^ 


_A A 1 ' 

khalaqnas Wa ma 

Kami dan {15} 

ciptakan tidaklah 

%ir vjHi x ^ : ~ mr 

54 a fei y •© SfcP c& tj £,% ;£a 

l&hvval nattakhiia an aradna Lau la'ibln(a) bainahumS wa ma wal arda sama’a 

dan apa dan bumi langit 

yang 


Gafe- 


Sshwfli nattakhiia an 
per- Kami supaya 
mainan jadikan 


khamidin(a) hasTdan * ia'£ 


>> W 
Ju 


khamidin(a) 
yangtidakdapat 
hidup lagi 


hasTdan 
tanaman yang 
dituai 


ja'alna hum 
Kami jadikan 
mereka 


»> i» ^ 

hntta * rla'wfihnm 


hatta 

sehingga 


da'wahum 

keluhan 

mereka 


aradna 

Kami _ 

menghendaki nya 


Lau 
sekira- {16} 


tiJJai jf 


la'ibTn(a) bainahumS 

bermain-main di antara 
(sia-sia) keduanya 

~~w w 


»1 7 'S? >) Z T 

oi 


bii haqqi naq±ifu Ba! . , fa'ilTn(a) 

dengan Kami bahkan l * 't berbuat 

yang hak melemparkan 


kunna ing 

Kami (benar-benar jika 
menghendaki) 


mil IsdunnS 
dari sisi 
Kami 


ta$ifun(a) mim ma waiiu wa'iakumul 
kalian dari apa ke- dan bagi 

menyifatkan yang celakaan kalian 


zahiq(un) huwa fa 123 
lenyap ia (yang maka 

batil) tiba-tiba 


lattakha£nahu 
tentu Kami 
mengambil 


tasifiinfai mim ma waiiu wa'iakumul zahinfnni huwa fa i23 fa yadmaguhQ ‘aioi hs+m 

maka dia meng- 
hancurkannya 


‘ala! bafili 
atas yang batil 






la yastakbiruna ‘iqdahQ 

mereka tidak di sisi-Nya 

sombong (yaitu malaikat) 


55 q0& *££*4 5 - 


wa man wal-ard(i) 

dan siapa dan (di) 

yang bumi 


fis samawati 
di langit 


map 

siapa 

yang 


% S 

Wa iahu 
dan {18} 
bagi-Nya 




wan nahara 
dan siang 




laila 

malam 


Yusabbitiunal 
mereka bertasbih 


{19} 


wa la yastahsirun(a) 
dan mereka tidak 
merasa ietih 


OJjr&t (♦"* -ii' 

yuqsyirun(a) * hum mina| * rrit siihatam 

dapat menghidup- mereka 

kan (yang mati) 


ir 


‘an ‘ibadatihT 
untuk menyembah- 
Nya 


minal ardi 
dari bumi 


alihatam 

tuhan- 

tuhan 


‘arsyi rabbtl fa subhanallahi la fasadata illallahu 
(pemilik) Tuhan maka Mahasuci tentu keduanya selain Allah 
‘Arsy Allah telah binasa 


Amittakhazu 
ataukah mereka 
menjadikan 


{ 20 } 


layafturun(a) 
mereka tidak 
henti-hentinya 


5,1 ''t \ ~r^ . * & T 

UJ U&oK j! ..': 

alihatun ffhfmS kana Lau 

tuhan- diantara ada sekira- {21} 

tuhan keduanya nya 


< n 


yus'alun(a) 'wahum yafalu 'amma La yus’alu yasifun(a) ‘amma 

akan ditanya (atas dan Dia dari apa Dia tidak {22} mereka dari apa 

perbuatan mereka) mereka perbuat yang ditanya sifatkan yang 

ha2a 'burhanakum hatu qui alihah(tan) miq dunihT (it)takhazu 


Amit 

ataukah {23} 


A# 

✓ 0 

j? <y 

ma‘iya mam zikru 
bersama- orang peringatan 
ku yang 


burhanakum hatQ 

bukti-bukti tunjuk- 

(Al-Qur'an) kalian kanlah 


qui alihah(tan) miq dunihT (it)takhazu 

kata- tuhan- dari selain- mereka 

kanlah tuhan Nya menjadikan 


fa hum hanna la vn'lamfinal ak^anihnm hal mann 


mu'riQlun(a) 
{24} ora ng-o rang 
yang berpaling 


‘fa hum fraqqa 
maka yang hak 
mereka 


qabIT 

kebanyakan bahkan se ^ e 
mereka tumku 


mang wa zikru 
orang dan peri- 
yang ngatkan 



2i.ai-anbiyA' 

(Nabi-Nabi) 


323 




11. Dan berapa banyak (penduduk) negeri 
yang zalim yang telah Kami binasakan, dan 
Kami jadikan generasi yang lain setelah me¬ 
reka itu (sebagai penggantinya). 

12. Maka ketika mereka merasakan azab 
Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari 
(negerinya) itu. 

13. Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kem- 
batilah kamu kepada kesenangan hidupmu 
dan tem pat-tern pat kediamanmu (yang 
baik), agar kamu dapat ditanya. 

14. Mereka berkata, "Betapa celaka kami 7 
sungguh, kami orang-orang yang zalim" 

15. Maka demikianlah keluhan mereka 
berkepanjangan, sehingga mereka Kami 
jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, 
yang tidak dapat hidup lagi. 

16. Dan Kami tidak menciptakan langit dan 
bumi dan segala apa yang ada di antara 
keduanya dengan main-main. 

17. Seandainya Kami hendak membuat 
suatu permainan (istri dan anak), tentulah 
Kami membuatnya dari sisi Kami, : jika 
Kami benar-benar menghendaki berbuat 
demikian. 

18. Sebenarnya Kami melemparkan yang 
hak (kebenaran) kepada yang batil (tidak 
benar) lalu yang hak itu menghancurkannya, 
maka seketika itu (yang batil) lenyap. Dan 
celaka kamu karena kamu menyifati (Allah 
dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi- 
Nya). 531 ' 

19. Dan milik-Nya siapa yang di langit dan 
di bumi. Dan (malaikat-malaikat) yang di sisi- 
Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk 
menyembah-Nya dan tidak (pula) merasa 
Ietih. 

BUKTI-BUKTI KESALAHAN KEPERCAYAAN 
ORANG-ORANG MUSYRIK 

20. Mereka (malaikat-malaikat) bertasbih 
tidak henti-hentinya malam dan siang. 

21. Apakah mereka mengambil tuhan-tu- 
han dari bumi, yang dapat menghidupkan 
(orang-orang,yang mati)? 

22. Seandainya pada keduanya (di langit 
dan di bumi)~ada tuhan-tuhan selain Allah, 
tentu keduanya telah binasa. Mahasuci Allah 
yang memiliki 'Arsy, dari apa yang mereka 
sifatkan. 

23. Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa 
yang dikerjakan, tetapi merekalah yang 
akan ditanya. 

24. Atau apakah mereka mengambil tuhan- 
tuhan selain Dia? Katakanlah (Muhammad), 
"Kemukakanlah alasan-alasanmu! (Al-Qur- 
'an) ini adalah peringatan bagi orang yang 
bersamaku, dan peringatan bagi orang 
sebelumku." Tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui yang hak (kebenaran), 
karena itu mereka berpaling. 


530) "Dari sisi Kami" ialah yang sesuai dengan sifat- 
sifat Allah. 

531) Sangkaan bahwa Allah mempunyai istri dan 
anak. 

















































4 


JuzKe-17 


324 


21.AI-ANB1YA' 

(Nabi-Nabi) 


! 25. Dan Kami tidak mengutus seorang 
rasui pun sebelum engkau (Muhammad), 
“lelainkan Kami wahyukan kepadanya, 
bahwa tidak ada tuhan (yang berhak di- 
sembah) selain Aku, maka sembahlah 
Aku. 

26. Dan mereka berkata, "Tuhan Yang 
Maha Pengasih telah menjadikan (malai- 
kat) sebagai anak." Mahasuci Dia. Sebe- 
narnya mereka (para malaikat itu) adalah 
hamba-hamba yang dimuliakan, 

27. mereka tidak berbicara mendahului- 
Nya dan mereka mengerjakan perintah- 
perintah-Nya. 

} 28. Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu 
yang dihadapan mereka (malaikat) dan 
yang dibelakang mereka, dan mereka 
tidak memberi syafaat melainkan kepada 
orang yang diridai (Allah), dan mereka 
selalu berhati-hati karena takut kepada- 
Nya. 

29- Dan barangsiapa di antara mereka 
berkata, "Sungguh, aku adalah tuhan 
selain Allah," maka orang itu Kami beri 
balasan dengan Jahanam. Demikianlah 
Kami memberikan balasan kepada orang- 
orang yang zalim. 

30. Dan apakah orang-orang kafir tidak 
mengetahui bahwa langit dan bumi ke- 
duanya dahulu menyatu, kemudian Kami 
pisahkan antara keduanya; dan Kami jadi- 
kan segala sesuatu yang hidup berasal 
dari air; maka mengapa mereka tidak ber- 
iman? 

31. Dan Kami telah menjadikan di bumi 
ini gunung-gunung yang kokoh agar ia 
(tidak) guncang bersama mereka, dan Ka¬ 
mi jadikan (pula) di sana jalan-jalan yang 
luas, agar mereka mendapat petunjuk. 

32. Dan Kami menjadikan langit sebagai 
atap yang terpelihara, namun mereka te- 
tap berpaling dari tanda-tanda (kebesar- 
an Allah) itu (matahari, bulan, angin, 
awan, dan Iain-lain). 

33. Dan Dialah yang telah menciptakan 
malam dan siang, matahari dan bulan. Ma- 
sing-masing beredar pada garis edarnya. 

34. Dan Kami tidak menjadikan hidup 
abadi bagi seorang manusia sebelum 
engkau (Muhammad); maka jika engkau 
wafat, apakah mereka akan kekal? 

35. Setiap yang bernyawa akan merasakan 
mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. 
Dan kamu akan dikembalikan hanya ke¬ 
pada Kami. 


r\ Xjh 


rr t 


W wJjCsl 


J> iJk db&l* Gj 

a* iiML .. ilafhi ** nfIhT ills- ^ inlf rnonUn mrnn „ _ 


13 itsfra annahu ilaihj 

tidak ada bahwa- kepada 

Tuhan sanya 


arsaina W ainfi 

Kam ‘ dan 

mengutu s _ tidak 


i'4S && 0 ft 1\ 


waladaq 

anak 


rahmanu 
Yang Maha 
pengasih 


(it)takha£ar 

menjadi¬ 

kan 


Wa qalut 
dan mereka 
berkata 


{25} 


fa'budun(i) 
maka sembah- 
iah Aku 


ana L1(| 9 

Aku melain- 

kan 






1 wa hum bil qauli 

dan dalam 

mereka berbicara 


La yasbiqunahu 
mereka tidak 
mendahului-Nya 


S. 


mukramun(a) 
yang dimuliakan 


'ibadum bal 

(malaikat adalah) bahkan 
hamba-hamba 


I khalfahum wa m3 bain a aldihirrt ma 1 Ya'lamu 


t khalfahum wa m3 

dibelakang dan apa 

mereka yang 


baina aldihirrt 
di hadapan 
mereka 


ma 1 Ya'lamu 
apa Allah 

yang mengetahui 



/**> 

tV; 

ya'malun(a) 

l^/j mereka 

mengerjakan 


bJ amrihi 

dengan 

perintah-Nya 




musyfiqun(a) 
selalu berhati- 
hati 

M 


- > / 

min khasyyatihT l wa hum 
dari (karena) takut dan 

kepada-Nya mereka 


(ir)tadS 

Dia ridhai 


A 


!i manir ilia 
kepada kecuali 

orang yang 


wa la yasyfa'Gna 
dan mereka tidak 
memberi syafaat 


M w » , w*l “H 

. 'Tit v .» >»- At - i K-t' »" 0 

najzThi fa 231 ika nnq dunihi ilahum 7nnl 1 minhum yaqul Wa may 


najzThi fa z§3ika 

Kami balas maka 

dia demikian 


W 'S 


rriiq dunihi ilahum 

dari selain Tuhan 

Dia 


inni 

sesungguhnya 
aku 


yaqul 

di antara mengata- 

mereka kan 


kafaru 

kafir 


lalTna 

orang-orang 

yang 


2 ” 

yaral Awalam ?SlimTn(a) najzi? 

melihat apakah {29} orang-orang Kami memberi 
tidak yang zalim balasan 


3 may 

dan barang {28} 

stapa yang 


'jJS jT 


wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


fa fataqnahuma ratqaq kSnata wal arda 

laiu Kami pisahkan berpadu keduanya dan bumi 

keduanya (menyatu) 


- 3 ’ 


ufjSiU Gfe 


ft) ardi 
di bumi 


'3 

Wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


v 

1 vr * • 

O 

oUy<£\ 

afa!a yu'minun(a) 

<> 

hayy(in) 

kuila syai’in 

{30} 

maka apakah mereka 
tidak beriman 

yang 

hidup 

segala 

sesuatu 





’ la'aitahum 


supaya 

mereka 


subulal 

jalan-jalan 


fiioian 


fijajan 
jalan di antara 
dua gunung 




fiha 

di 

dalamnya 


wa ja'alna 
dan telah 
Kami jadikan 




aq tamTda bihim 
agar (tidak) bergoncang 
dengan mereka 


rawasiya 

gunung- 

gunung 




saqfam 

(sebagai) 

atap 


rt-bj l_ 

Vwa hum mahfu?a(n) 

dan yang terjaga 

mereka 

>$; 3 5L $jii ^ 8 

sn nahSra laiia khalaqal \aZi Wa huwal 

dan malam (telah) Yang dan Dia w2} 


rj Qy 

Wa ja'alnas [ yahtadun(a) 

dan Kami 'I3D mereka mendapat 

jadikan petunjuk 


wasy syamsa 

Han matahari 


*■>' : * < >> >> 
*Jb 6 \ Si 1 QyfffjXA 

mu'ridun(a) 
orang-orang 
yang berpaling 


wday aydiMSd w^n d land Knaiaqai lazi wa nuwai mu rigun(a) 

dan matahari dan malam (telah) Yang dan Dia {32} orang-orang 

siang menciptakan yang berpaling 

~ TU . WiT 

0^ uj 0 0^4 $ 

mimjq^ikiil libasyarim ja'alna Wa ma yasbahOn(a) "fffalakiy kulluq 

sebelum bagi seorang Kami dan {33} beredar dalam masing- 

_kamu manusia _ jadikan tidak garis edar masing 

£ < W ** I?. . 


ming qablikal 
sebelum 

_kamu manusia _ jadikan tidak ga 

e & i 

zA jqatul KuSlu nafelq khalidun(a) 'fahumul mi 

merasakan setiap jiwa {34} orang-orang maka kai 

(yang bernyawa) vana kekal mereka m 


y 00 ) \ ♦ ^ 

‘an ayatiha 
dari tanda- 
tan da padanya 

>§3 

wal-qamar(a) 
dan bulan 


Kuilu nafelq 
setiap jiwa 
(yang bernyawa) 

© ^ 

turja'unta) wa ilaina 

kalian dan kepada 

dikembalikan Kami 


t * 3 - 

fitnah(tan) 

(sebagai) 

cobaan 


it* 

khalidOn(a) 'fahumul mitta a fa im khuld(a) 

orang-orang maka kamu apakah (hidup) 

yang kekal _ merek a mati jika kekal 

h(tan) wal khairi bisy syarri *wa nablQkum maut(i) 

Hsn ^^ I/'.ha! iflrt 


"2HT 

& 


* ° s' & f, 

£*lil 4WI 


wal khairi 
dan 

kebaikan 


, ^ dJ 

bisy syarri ’wa nablQkum 
dengan dan kami 

keburukan menguji kalian 









































































21. AI-ANB1YA' 
(Nabi-Nabi) 


325 




i&i' & 9 


sa-urlkum 

akan Aku perlihatkan 
pada kalian 


min 'ajal(in) 

dari sifat 
tergesa-gesa 


iqsanu 

manusia 


I 


< > 


> ^ 


> 


JUb <JF* 


wa'du 

janji 


hazal 


mata 

kapankah 


Wa yaquluna 
dan mereka 
berkata 


*C*-sr •-M 


fala tasta'jilun(i) 

{37} maka janganlah kalian meminta- 
Ku menyegerakan (siksa) 


hrna 

pada waktu 
yang 


kafaru 

kafir 


lazma 
orang-orang 
yang 


A'"' ♦z' 

_? rA 

•vn'EamuE I at| 

l- {38} 


’yalamul 

mengetahui 



ij +-4 J *yrjl? 

[5 nara • ‘aw wuiBhihsmun 


‘an ?uhurihim 

dari punggung- 
punggung mereka 


*» ^ 

1 fa tabhatuhum 
laiu ia membi- 
ngungkan mereka 


wa (a 
dan 

tidak pula 


nara 

api neraka 


‘aw wujuhihimun 
dari wajah-wajah 
mereka 



bagtatarj 

dengan 

tiba-tiba 


ta’tThsm 
ia (siksa) akan datang 
kepada mereka 



’ wa la hum 
dan mereka 
tidak 


yuqsarunfa) 

mendapat 

pertolongan 


Jj&J ) bj £LbSJ yb 

n£\tt iK-7i’a Wa lanadis vunzaruR 'wa la hum raddaha fa Sa yastatfuna 


(is)tuhzi’ 

telah di 
perolok-olok 


Wa laqadis 
dan 
sungguh 

Ti 


{40} 


yuqzarun 
diberi 
penangguhan 


wa la hum 
dan mereka 
tidak 


raddaha 

meno- 

laknya 


fa la yastatfuna 
maka mereka tidak mampu 


- ft* - - —-fnrw 

. T.= Li-1..™ KEI loTina fa hflfW ■ bt FUSUtim 


bihT kanD ma 

dengan- mereka (atas) 

nya apa yang 

w 


mlnhum 
di antara 
mereka 


sakhirG 

mengejek 


bil laztna 
(kepada) orang- 
orang yang 

Ti 


fa haqa 
maka (siksa) 
mengepung 


mtrtg qasblfkdt 

sebelummu 


bt msutim 

dengan 

rasul-rasul 


'"Hit lain * vakis’titciim rnav Qul 


wan nahari 
dan siang 


bit laili 
pada waktu 
malam 


yakia’ukum 

memelihara kalian 


may 

siapakah 


Gul 

katakan- 

lah 


vsy 

{41} 


yastahzi'un(a) 

mereka 

memperolok-olok 


51 


/■> 

it 


A ^ 

Am 

ataukah {42} 


4 > w — 

mu‘ridun(a) rabbihim 

orang-orang Tuhan 

yang berpaling mereka 



x 'S. 

1 hum bal minar-rahrnan(i) 


36. Dan apabila orang-orang kafir itu me- 
lihatengkau (Muhammad), mereka hanya 
memperlakukan engkau menjadi bahan 
ejekan. (Mereka mengatakan), "Apakah 
ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?" 
Padahal mereka orang yang ingkar meng- 
ingat Allah Yang Maha Pengasih. 

37. Manusia diciptakan (bersifat) terge- 
sa-gesa. Kelakakan Aku perlihatkan kepa- 
damu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka 
janganlah kamu meminta Aku menyege¬ 
rakan nya. 

38. Dan mereka berkata, "Kapankah janji 
itu (akan datang), jika kamu orang yang 
benar?" 


39. Seandainya orang kafir itu mengeta¬ 
hui, ketika mereka itu tidak mampu 
mengelakkan api neraka dari wajah dan 
punggung mereka, sedang mereka tidak 
mendapat pertolongan (tentulah mereka 
tidak meminta di segerakan). 

40. Sebenarnya (hari Kiamat) itu akan 
datang kepada mereka secara tiba-tiba, 
lalu mereka menjadi panik; maka mereka 
tidak sanggup menolaknya dan tidak 
(pula) diberi penangguhan (waktu). 

41. Dan sungguh, rasul-rasul sebelum 
engkau (Muhammad) pun telah diperolok- 
olokkan, maka turunlah (siksaan) kepada 
orang-orang yang mencemoohkan apa 
(rasul-rasul) yang selalu mereka perolok- 
olokkan. 

42. Katakanlah, "Siapakah yang akan men- 
jaga kamu pada waktu malam dan siang 
dari (siksaan) Allah Yang Maha Pengasih?" 
Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan 


mereka bahkan 


dari Yang Maha 
pengasih 





(*“* 

statfuna miq duwS uarrma'uhum Mhatiiq fahum 


la yastatT 
mereka tidak mampu 



Bai 

bahkan 


yushabun(a) 
ditolong (dari siksa) 


aqfusihtm 
diri mereka 


^ ^ A 1 >?| > ""t» W X *> \ * 

cJU (* 0 * (jj*- (v* -?b 

na’tl! ann§ a fa la yarauna 'umur(u) ‘afaihimu? lala hatta wa aba'ahum 

men- bahwa maka apakah umur atas mereka panjang sehingga dan bapak-bapak 

datang i Kami 


i fa la yarauna 

maka apakah 
mereka tidak melihat 


1 wa aba'ahum 

dan bapak-bapak 
mereka 


ill 


& 

aka humul min atrafiha 



sl/J 




nangqusuha 

Kami 


mereka. 


/ 


43. Ataukah mereka mempunyai tuhan- 
tuhan yang dapat memelihara mereka 
dari (azab) Kami? Tuhan-tuhan mereka 
itu tidak sanggup menolong diri mereka 
sendiri, dan tidak (pula) mereka dilindungi 
dari (azab) Kami. 

44. Sebenarnya Kami telah memberi me¬ 
reka dan nenek moyang mereka kenikmat- 
an (hidup di dunia) hingga panjang usia 
mereka. Maka apakah mereka tidak me¬ 
lihat bahwa Kami mendatangi negeri 
(yang berada di bawah kekuasaan orang 
kafir), lalu kami kurangi luasnya dari 
ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang 
menang? 


































































45. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguh- 
nya aku hanya memberimu peringatan se- 
suai dengan wahyu."Tetapi orang tuli tidak 
mendengar seruan apabila mereka diberi 
peringatan. 

46. Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab 
Tuhanmu, pastilah mereka berkata, "Celaka- 
lah kami! Sesungguhnya kami termasuk 
orang yang selalu menzalimi (diri sendiri)." 

47. Dan Kami akan memasang timbangan 
yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak 
seorang pun dirugikan walau sedikit; sekali- 
pun hanya seberat biji sawi, pasti Kami 
mendatangkannya (pahala). Dan cukupiah 
Kami yang membuat perhitungan. 

KISAH BEBERAPA ORANG NABI 

48. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
kepada Musa dan Harun, Furqan (Kitab 
Taurat) dan penerangan serta pelajaran bagi 
orang-orang yang bertakwa, 

49. (yaitu) orang-orang yang takut (azab) 
Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihat- 
Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) 
hari Kiamat. 

50. Dan ini (Al-Qur'an) adalah suatu per¬ 
ingatan yang mempunyai berkah yang telah 
Kami turunkan. Maka apakah kamu meng- 
ingkarinya? 

51. Dan sungguh, sebelum dia (Musa dan 
Harun) telah Kami berikan kepada Ibrahim 
petunjuk, dan Kami telah mengetahui dia. 

S 52. (Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata 
kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-pa- 
tung apakah ini yang kamu tekun menyem- 
bahnya?" 

I 53. Mereka menjawab, "Kami mendapati 
nenekmoyang kami menyembahnya." 

54. Dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguhnya 
kamu dan nenek moyang kamu berada da- 
lam kesesatan yang nyata" 

I 55. Mereka berkata, "Apakah engkau datang 
kepada kami kebenaran atau engkau main- 
main?" 

56. Dia (Ibrahim) menjawab, "Sebenarnya 
Tuhan kamu ialahTuhan (pemilik) langit dan 
bumi; (Dialah) yang telah menciptakannya; 
dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi 
atas itu." 

■ 57. Dan demi Allah, sungguh, aku akan me- 
lakukan tipu daya terhadap berhala-berha- 
lamu setelah kamu pergi meninggalkan- 

nya 532) 


%% 

duii'a 

seruan 



& 


TV 




wa la yasma‘us 
dan dia tidak 
mendengar 


* nrvriri ilmnrft 


bil-wahyi 

dengan 

wahyu 


unzirukum 
aku memperingatkan 
kalian 




rabbi ka 
Tuhanmu 


I • S » t 

’ min ‘azabi 
dari azab 


1 ^ * * 

nafbatum 

sedikit 

saja 


TiT 




massathum 

menimpa 

mereka 


Wa ia’im 
dan sungguh 
jika 




mawazlnal 

timbangan- 


Wa nada'ul 
dan Kami 


MB* 

m 


xr 




{46} 


zalimln(s) 

orang-orang 


kunna 

kami 


h 

inna 

sungguh 


yunzarun(a) 

mereka diberi 
peringatan 


.. 

apabila 


~wr 


ya waitana 
aduhai celaka 


la yaqulunna j 
tentulah mereka 


532) Ucapan-ucapan itu diucapkan Nabi Ibrahim a.s. 
daiam hati saja. Maksudnya Nabi Ibrahim a.s. akan 
menjalankan tipu dayanya untuk menghancurkan 
berhala-berhala mereka, setelah mereka mening- 
galkan tempat-tempat berhala itu. 


timbangan akan meletakkan yangzalim Kami k 

kana wa ing syai’a(n) nafsuq * fa la tuzlamu qiyamati 

dia dan (walau) jiwa maka tidak kiamat 

jika sedikit pun dianiaya 

ami uencata 

v53. 

li yaumil ■- 

pada yang adil 

hari 

^ IS 

1% J$ CL •<&- du 

hasibln(a) bina wa kafa biha^ ataina min khardalin habbatim ■ jala 

membuat Kami dan dengannya Kami telah dari sawi biji seberat 

perhitungan cukup (balasannya) berikan 

mb ia"~iw 

Xfi3 

wa z:ikral wa diva’aw furqana wa harun a! musa ataina 

dan dan Al-Furqan dan Musa Kamitelah 

peringatan cahaya (KitabTaurat) Harun berikan 

i ^ 0 

Wa laqad 

i dan {47} 

sungguh 


bit gaibi 
dengan tidak 
melihat-Nya 


* S' 

'rabbahum 
(kepada) Tuhan 
mereka 



Altoona 
(yaitu) orang- 
orang yang 


w 

{48} 


lil-muttaqin(a) 
bagi orang-orang 
yang bertakwa 


lahu Ufaanhim aqzalnah(u) mubarakun zikrum Wa haza rnusyfiqun(a) minas sa‘ati 

'ataantum ■ ■ ■ ..... . ... merasatakut u-j 


iciiiu Ig fg antum aqzalnah(u) <.!«««■" ,v *■■ ■ ■ ■ *—■ — . . 

pada- maka apakah Kamiturun- penuh dengan (adalah) dan ini {49} 

nya kalian kannya keberkahan peringatan (Al-Qur'an) 

VB 


minas sa’ati 
terhadap hari 
Kiamat 


£& Mt ijJd 0 Sh 

ra kunna ming qabUi rusydahu \ ibrahima ataina Wa laqad 

dan dari petun- Ibrahim Kami dan 

juknya 


ataina 

Kami 

berikan 


. a laqad 
dan 

sungguh 


3 * 0* * 


{50} 


t ' > 

OjJ^ 

mungkirunfeJsB 

mengmgkart 


36 (£) 4i 


ma hazihit wa qaumihl 
apakah dan 

kaumnya 


fi 

V 

'abidin(a) 
{53} menyembah 


— vxwm* > „ 

a m tz.j ijiii 

laha aba’ana wajadna Qalu 

kepada- bapak-bapak kami mereka 

nya kami dapati berkata 


li abihi qala I* 

kepada berkata ketika {51} 

ayahnya (Ibrahim) 


'alimTn(a) WHT 
mengetahui dengan- 
nya _ 




A U % 

Vakifun(a) laha aqtUJti 

{52} orang-orang yang ke- kalian 

1 tekun (menyembahnya) padanya __ 


O i \<~i 'FFV 

\y& (v^=»jw>'j 

Q&lij . 1 . mubin(in) ^ fi dalalim \ wa aba’ukum 


w 




OS'u 

mereka l->4r 
berkata 


>:n(in) 

yang 

nyata 


T dalalim 
daiam 
kesesatan 


dan bapak- 
bapak kalian 


%*< *1- 

I j* S M 

aqtum kurjtum laqad OSia 

kalian (Ibadah) sungguh berkata 

kalian (lbrahirn) 




s^mawati rabbus rabbukum bar Qala 

langit Tuhan Tuhan bahkan berkata {55} 

(Ibrahim) 


minal-la'ibin(a) 
dari orang yang 
bermain-main 

B9T 


aqta am 
kamu atau- 
kah 


bil haqqi a ji’tana 
dengan apakah kamu 

benar datangi kami_ 




mJnasy lyahKltiiiaii 
let masuk orang-orang 
yang menyaksikan 

-V<I 


‘ala zalikum 
atas yang 
demikian itu 


wa ana 
dan aku 


fatarahunna 

menciptakannya 


la B 

yang 


wal ardil 
dan bumi 


-—w->— m -, 

• ev • 0^ >CX^s\ i 


V 

mudbirin(a) 
{57} ke belakang 





























































21. AI-ANBIYA' 
(Nabi-Nabi) 



a m p % 


yarji'un(a) 

kembali 

(bertanya) 


ilaihi 
ke- 
padanya 


la‘allahum 

agar 

mereka 


lahum 

bagi 

mereka 


yang 

terbesar 


I __\ ; _ „ _ IU L! + 


juzazan Fa ja'alahum 

hancur dan dia menjadikan 
te rpotong-potong berhala itu 

>>/ 


laminaz-?alimin(a) 
{59} termasuk orang-orang 

yang zalim 


!5 

fciihl fa’tu 
dengan maka mereka 
dia datangkan berkata 


innahu bi alihatina 
sungguh terhadap 
dia tuhan-tuhan kami 


fa’afa 

melakukan 


man 

siapa 

yang 


QMti 

mereka 

berkata 


{58} 


141- *’C % ^ rti. 

’to Qalu ibrabim(u) lahG yuqaiu ’ya^kuruhum fatay sami’na QaiQ 

ika mereka {60} Ibrahim kepada- dikatakan dia mencela seorang kami mereka 

igkan berkata _ nya mereka _ pemud a mendengar berkata 


fa'iiita a aqta GSlu yasyhadun(a) Ma'allahum nasi orfta'yunin 

kamu apakah mereka tv If menyaksikan agar manusia ke hadapan 

melakukan kamu berkata mereka mereka 


SfcS s. 0 (*&* lii 

* kablruhum fa‘a lahu tied Gala ya ibrahim(u) bi alihatina haza 


kabTruhum 
yang terbesar 
dari mereka 


fa‘a lahu 
melakukan- 
nya 


tied Gala f . ya ibrahim(u) 

sebenar- (Ibrahim) lo2f wahai Ibrahim terhadap tuhan- (peng- 

nya berkata tuhan kami hancuran) ini 


ir> " 

Fa raja‘u 
lalu mereka 
kembali(sadar) 


{63} 


U lii 

vantiaun(a) kanQ Ing * fas'aluhum h32S 


yar|tiqun(a} 
mereka berbicara 


kanO 

mereka 


tng 

jika 


Summ 


fas’aluhum 
maka tanyakan 
kepada mereka 


» 


nukisu Summa SfiAX 

mereka kemudian 1P4f 

ditundukkan 


?alimun(a) 
orang-orang 
yang zalim 


_ _ wvr 

it -&\ B«2 

uz linnakum fa qalu Ifaanfusthim 


antumu? 
kalianlah sesungguhnya 
kalian 


qSlu 
lalu mereka 
berkata 

wr 


ila anfusihim 
kepada mereka sendiri 




G&la 

(Ibrahim) 

berkata 


{65} 


yaqtiqun(a) 

mereka 

berbicara 


ha'ula’i rna 

mereka tidak- 
(berhala-berhala) lah 


‘alimta laqad 
kamu telah sungguh 
mengetahui 


ala ru’usihim 
atas kepala mereka 


syai aw 
sedikit- 




ii 


» 


la yaqfa’ukum 
tidak memberi kalian 
manfaat 


apa 

yang 


miq duniliahi 
dari selain Allah 


a fa ta budfma 
apakah kalian 
menyembah 


Ml 


tP I . »> 9 

miq dunillah(i) 
dari selain Allah 


.» ^ 


ta'buduna 

kalian 

menyembah 


Qj 




wa li mS 
dan apa 
yang 


lakum 

bagi 

kalian 




UfRI 

ah 

(celaka) 


{ 66 } 


> y < 


K-a in yadumikurn 
dan tidak memudarat- 
kan kalian 


p±, Ol !# 0 

I kurtlum mo \ alihatakum waq?uru harriquhu Qa!0 afafa ta'qi!un(a) 

kalian jika tuhan-tuhan dantolonglah bakarlah mereka {67} maka apakah kalian 

kalian dia berkata tidak menggunakan akal 


0 0 

ibrahlm(a) wa salaman bardaw kunT ya naru Qulna te'illn(a) 

{69} atas Ibrahim dan dingin jadilah wahai Kami {68} melakukan 

selamatkan kau api berfirman 

s 

Wa najjainahu 

dan Kami selamat {70} 

kannya (Ibrahim) 

* ^ ijiGB 

akhsann(a) * fa ja’alnahumul kaidaq bl 6 f Wa aradu 

orang-orang maka Kami jadikan tipu daya dengan- dan mereka 

yang paling rugi mereka nya hendak 

£& 0 

Wa wahabna lil-'aiamln(a) 

dan Kami {71} bagi seluruh 

anugerahkan alam 

i fe cl 1 

fiha barakna * 1 atT ifal ardil wa fuian 

di Kami yang ke sebuah bumi/ dan Luth 

dalamnya berkahi negeri (Syam) 

- If, .-1 V# . 

0 ytj 

^aiihTn(a) ja’alna wa kutlaq nafilah(tan) wa ya’quba Eshaqa tahu 

{72} orang-orang Kami dan masing-masing suatu danYa'kub Ishak bagi 

yang saleh jadikan tambahan nya 


EE 

ffi 

UruKn' iKai- . 


327 


9 


58, Maka dia (Ibrahim) menghancurkan 
(berhala-berhala itu) berkeping-keping, ke- 
cuali yang terbesar (induknya); agar mereka 
kembali (untuk bertanya) kepadanya. 

59* Mereka berkata, "Siapakah yang mela¬ 
kukan (perbuatan) ini terhadap tuhan-tuhan 
kami? Sungguh, dia termasuk orang yang 
zalim." 

60* Mereka (yang lain) berkata, "Kami 
mendengar ada seorang pemuda yang men¬ 
cela (berhala-berhala ini), namanya Ibrahim" 

61. Mereka berkata, "(Kalau demikian) ba- 
walah dia dengan diperlihatkan kepada 
orang banyak, agar mereka menyaksikan" 

62. Mereka bertanya, "Apakah engkau yang 
melakukan (perbuatan) ini terhadap tuhan- 
tuhan kami, wahai Ibrahim?" 

63. Dia (Ibrahim) menjawab, "Sebenarnya 
(patung) besar itu yang melakukannya, 
maka tanyakanlah kepada mereka, jika 
mereka dapat berbicara" 

64. Maka mereka kembali kepada kesadaran 
mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamu- 
lah yang menzalimi (diri sendiri)." 

65. Kemudian mereka menundukkan kepala 
(lalu berkata), "Engkau (Ibrahim) pasti tahu 
bahwa (berhala-berhala) itu tidak dapat ber¬ 
bicara" 

66. Dia (Ibrahim) berkata, "Mengapa kamu 
menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak 
dapat memberi manfaat sedikit pun, dan 
tidak (pula) mendatangkan mudarat kepada 
kamu? 

67. Celakalah kamu dah apa yang kamu sem- 
bah selain Allah! Tidakkatrkamu mengerti?" 

68. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan ban- 
tulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar- 
benar hendak berbuat" 

69. Kami (Allah) berfirman, "Wahai api! 
Jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi 
Ibrahim," 

70* dan mereka hendak berbuat jahat ter¬ 
hadap Ibrahim, maka Kami menjadikan 
mereka itu orang- orang yang paling rugi. 

71. Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan 
Lut ke sebuah negeri yang telah Kami ber- 
kahi untuk seluruh alam. 533 * 

72. Dan Kami menganugerahkan kepadanya 
(Ibrahim) Ishak dan Yakub sebagai suatu 
anugerah. Dan masing-masing Kami jadikan 
orang yang saleh. 


SE3} Negeri Syam, termasuk di dalamnya Palestina. 
Allah memberkati negeri itu, artinya kebanyakan nabi 
berasal dari negeri ini dan tanahnya pun subur. 


















































€ 


328 


21.AI‘AWIYA' 

(Nabi-Nabi) 


ij 73. Dan Kami menjadikan mereka itu seba- 
gai pemimpimpemimpin yang memberi 
petunjufe dengan perintah Kami, dan Kami 
wahyukan kepada mereka agar berbuat ke- 
baikan, melaksanakan salat, dan menunai- 
kan zakat r dan hanya kepada Kami mereka 
menyembah. 

I 74. Dan kepada Lut Kami berikan hikmah 

dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari 
(azab yang telah menimpa penduduk) kota 
yang melakukan perbuatan keji. 534 ^ Sung- 
guh, mereka orang-orang yang jahat lagi 
fasik, 

75. dan Kami masukkan dia ke dalam rah- 
mat Kami; sesungguhnya dia termasuk 
golongan orang yang saleh. 

76. Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebeium itu, 
ketika dia berdo’a. Kami perkenankan (do'a) 
nya, lalu Kami selamatkan dia bersama 
pengikutnya dari bencana yang besar. 

ii 77. Dan Kami menolongnya dari orang- 
orang yang telah mendustakan ayat-ayat 
Kami. Sesungguhnya mereka adalah orang- 
orang yang jahat, maka Kami tenggelamkan 
mereka semuanya. 

| 78. Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulai- 
man, ketika keduanya memberikan kepu- 
tusan mengenai ladang, karena (ladang 
itu) dirusak oleh kambing-kambing milik 
kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputus- 
an (yang diberikan) oleh mereka itu. 

79. Maka Kami memberikan pengertian 
kepada Sulaiman (tentang hukum yang le- 
bih tepat); 535 ) dan kepada masing-masing 
Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami 
tundukkan gunung-gunung dan burung- 
burung, semua bertasbih bersama Dawud. 
Dan Kamilah yang melakukannya. 

i 80. Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud 
cara membuat baju besi untukmu, guna 
melindungi kamu dalam peperanganmu. 
Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? 

81. Dan (Kami tundukkan) untuk Sulaiman 
angin yang sangat kencang tiupannya yang 
berhembus dengan perintahnya ke negeri 
yang Kami beri berkah padanya. Dan Kami 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 


l 534) Homoseksual dan menyamun, dan mereka 
mengerjakan perbuatan tersebut dengan terang- 
terangan. 

I 535) Menu rut riwayat Ibnu Abbas, ada sekelompok 
karribing telah merusak tanaman pada waktu 
maiam. Pemilik tanaman mengadukan hal ini kepada 
Nabi Dawud a.s. la memutuskan bahwa kambing- 
kambing itu harus diserahkan kepada pemilik 
tanaman sebagai ganti tanaman yang rusak. Tetapi 
Nabi Sulaiman a.s. memutuskan agar kambing- 
kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik 
tanaman untuk mengambil manfaatnya. Dan pemilik 
kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan 
tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru telah 
dapat diambil hasilnya, pemilik kambing itu boleh 
mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi 
Sulaiman a.s. yang lebih tepat. 

































































nmnlnn 

pekerjaan 


^ A S' S 

• yJu—atJJ 

wa ya'maiuna 
dan mengerjakan 


lahu 

untuknya 

(Sulaiman) 




yagu$una 
menyelam 
(kedalam laut) 


ti Wa ayyuba 

tatkala dan Ayub 


ti WaawQba hafizin(a) 'lahum wa kunna zalik(a) duna 

{82} 


may 

ada 

yang 


Wa minasy syayatTni 
dan dari setan-setan 


hafizin(a) 

memelihara 


lahum wa kunna 
kepada dan 


zalik(a) 

itu 


— 1. 

^> -5 i, s- K,' ) s' 

B (*^>1 Jj Ci A_j; 

rahiinTma] * arhanuir waanta dumu massontyad ml rabbahu nada 


rahimTrHaJ 

{83} P*™ 

penyayang 




arbamyr 

Maha 

Penyayarn 

19 


«* 


rano 

dan 

Engkau 


dUfTti 

bentana 


a 


& 


massensyad annl rabbahu nada 

menimpaku bahwa kepada berdo'a 

aku Tuhannya 

W- 




■< »<1 > 1 * > > . . ^ v"T 

Cyi 

"niindurrjw bihl ma fa kasyafna lahu 

dari bencana dengan- apa yang lalu Kami ke- 

nya (menimpa) lenyapkan padanya 

—a — 

1 A 


ahlahu wa atainahu 

keluarganya dan Kami berikan 
padanya 


Fastajabna 
maka Kami 
perkenankan 


liL'^hsHWai wa >ikra min ‘indinS rahmatem ma'shum 'wa mtelahum 


lil-'abidin(a) 
{84} bagi orang-orang 
yang beribadah 


wa zikra 
dan peringatan 


min Ipdina 
dari sisi Kami 


mina?-sabirln(a) 

termasuk orang-orang (777,7™,= dan dan Idbs dan ,smai ' 

yangsabar semuanya Zulkifli 

-; - * «* & : , ^ 

&&& B 

minas-salihTn(a) 'innahum fT rahmatinS 1 Wa adkhalnShum 


rabrriatam ma'ahum 

(sebagai) bersama 

rahmat mereka 

!•» 


' wa mi&lahum 
dan serupa 


'js0isj 


wa idrTsa 

dan Idris 


Wa isma'TIa 
dan Ismail 


mina$-$alihTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang saleh 


'innahum 

sesungguhnya 

mereka 


fr rahmatinS 
daiam rahmat 
Kami 



H <1 


; 


y 

y 


naqdira 

Ian 

al 

fa zanna 

Kami kuasa 

tidak 

akan 

bahwa 

lalu dia 
menyangka 


mugadiban 
daiam keadaan 
marah 


l Wa adkhalnShum 

dan Kami {85} 

masukkan mereka 


Zahaba \± Wa tan nuni 

dia pergi ketika dan Zun Nun {86} 

(Yunus Bin Matta) 


Si oi <JUSn t i 


apta iiia^ 

Engkau setern 


Pi 

winT subh^naka 

ungguh Mahasud Engkau 
aku 

— 7 ; 

ia 


i ■ ■ '''si 

tkkk ada 
Tuhan 


bahvva 


fiz zulumati 
daiam kegelapan 
(daiam perut ikan) 


> i 



lahu 

baginya 


Fastajabn§ 
lalu Kami 
perkenankan 


{87} 


termasuk orang-ora«g 
yang zalsm 



js w 


4i £ <£&J3I ^ 

Wa zakariyy^ rnu'mimn(a) nunjil 

dan Zakaria { 88 } 


orang-orang 
yang beriman 


Kami 

selamatkan 


wa kataiika 
dan demikiantah 


minal-gamm(i) 
dari kesedihan 


3) 

I.L. m.as d •• n , .-r . 1 - -.l A . f'■ . » ■ . <1 I " . I' ‘ . . rt 1% M ('J ^ ’ 4 


ahti warrs 


kham.il 

pakng 


wa arjta 

dan 

Ervgkau 


fardow " rabbi rabbahO nSd§ ii 

sendiri janganiah Engkau Tuhanku kepada dia ketika 

biarkan aku Tuhannya berdo'a _ 


wa aslahna 
dan Kami perbaiki 
(dapat mengandung) 


) 






a 1L£Z $ tJZcSA (- 

{89} 


yahya 

Yahya 


lahu wa wahabna 

kepada dan Kami 

nya anugerahkan 


lah(u) 

baginya 


Fastajabna 
maka Kami 
perkenankan 


fil khairati 
daiam kebaikan 





) innahum zaujah(u) 

sungguh istrinya ke- 

mereka 


ke¬ 
pada nya 

CJ»J k2j^3 


* —" 



wa rahabS(n) ragabaw 

dan perasaan (dengan penuh) 
takut pengharapan 

Ja*Lm 


muu 

flil .%H (lull 

MdtJti UVaJIftj Mun»i 


wa yad'Onana 
dan mereka berdo'a 
kepada Kami 



jj£\ 21.AI-ANBIYA 7 
(Nabi-Nabi) 

82. Dan (Kami tundukkan pula kepada 
Sulaiman) segolongan setan-setan yang 
menyelam (ke daiam laut) untuknya dan 
mereka mengerjakan pekerjaan selain itu; 
dan Kami yang memelihara mereka itu, 

33. dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia 
berdo'a kepada Tuhannya, "(Wahai Tuhan¬ 
ku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, 
padahal Engkau Tuhan Yang Maha Pe¬ 
nyayang dari semua yang penyayang" 

84. Maka Kami kabulkan (do'a)nya, lalu 
Kami lenyapkan penyakit yang ada pada¬ 
nya dan Kami kembalikan keluarganya ke- 
padanya, dan (Kami lipat gandakan jum- 
lah mereka), sebagai suatu rahmat dari 
Kami, dan untukmenjadi peringatan bagi 
semua yang menyembah Kami. 

85. Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris, dan 
Zulkifli. Mereka semua termasuk orang- 
orang yang sabar, 

86. dan Kami masukkan mereka ke daiam 
rahmat Kami. Sungguh, mereka termasuk 
orang-orang yang saleh. 

87. Dan (ingatlah kisah) Zuh Nun (Yunus), 
ketika dia pergi daiam keadaan marah, 
lalu dia menyangka bahwa Kami tidak 
akan menyulitkannya, maka dia berdoa 
daiam keadaan yang sangat gelap, 536) 
"Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci 
Engkau. Sungguh, aku termasuk orang- 
orang yang zalim" 

88. Maka kami kabulkan (do'a)nya dan 
Kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan 
demikianlah Kami menyelamatkan orang- 
orang yang beriman.^ 

( 

v 

89. Dan (ingatlah kisafi) Zakaria, ketika 
dia berdo'a kepada Tuhannya, "Ya 
Tuhanku, janganiah Engkau biarkan aku 
hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan 
Engkaulah ahli waris yang terbaik. 537 * 

90. Maka Kami kabulkan (do'a)nya, dan 
Kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan 
Kami jadikan istrinya (dapat mengan¬ 
dung). Sungguh, mereka selalu bersegera 
daiam (mengerjakan) kebaikan, dan me¬ 
reka berdo'a kepada Kami dengan penuh 
harap dan cemas. Dan mereka orang- 
orang yang khusyuk kepada Kami. 


536) Di daiam perut ikan, di daiam laut, dan pada 
malam hari. 

537) Sekiranya Allah tidak mengabulkan do'anya, 
yakni memberi keturunan, Zakaria menyerahkan 
dirinya kepada Allah, sebab Allah adalah ahli waris 
yang terbaik. 
























































330 


21. AI-ANBIYA 
(Nabi-Nabi) 


Surah Ke-21 


JuzKe-17 






rr 


w 


| 91. Dan (ingatlah kisah Maryam) yang 
memelihara kehormatannya, lalu Kami 
tiupkan (ruh) dari Kami ke dalam (tubuh) 
nya; Kami jadikan dia dan anaknya seba- 
gai tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh 
alam. 

92. Sungguh, (agama tauhid) inilah aga- 
ma kamu, agama yang satu dan Aku ada- 
lahTuhanmu, maka sembahlah Aku. 

q 93.Tetapi mereka terpecah belah dalam 
urusan (agama) mereka di antara mereka. 
Masing-masing (golongan itu semua) 
akan kembali kepada Kami. 

§ 94. Barangsiapa yang mengerjakan keba- 
jikan, dan dia beriman, maka usahanya 
tidak akan diingkari (disia-siakan), dan 
sungguh, Kamilah yang mencatat untuk- 
nya. 

I 95. Dan tidak mungkin bagi (penduduk) 
suatu negeri yang telah Kami binasakan, 
bahwa mereka tidak akan kembali (kepa¬ 
da Kami). 

96. Hingga apabila (tembok) Yakjuj dan 
Makjuj dibukakan dan mereka turun 
dengan cepat dari seluruh tempat yang 
tinggi. 

| 97. Dan (apabila) janji yang benar (hari 
berbangkit) telah dekat, maka tiba-tiba 
mata orang-orang yang kafir terbelalak. 
(Mereka berkata), "Alangkah celakanya 
kami! Kami benar-benar lengah tentang 
ini, bahkan kami benar-benar orang yang 
zalim." 

98. Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa 
yang kamu sembah selain Allah, adalah 
bahan bakar Jahanam. Kamu (pasti) ma- 
sukke dalamnya. 

99. Seandainya (berhala-berhala) itu tuhan, 
tentu mereka tidak akan memasukinya 
(neraka). Tetapi semua nya akan kekal di 
dalamnya. 

I 100. Mereka merintih dan menjerit di 
dalamnya (neraka), dan mereka di dalam¬ 
nya tidak dapat mendengar. 

101. Sungguh, sejak dahulu bagi orang- 
orang yang telah ada (ketetapan) yang 
baikdari Kami, mereka itu akan dijauhkan 
(dari neraka). 


Asbabun Nuzul ayat 101 


Dan Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat 98 Ibrni az 
Zuba ra bertanya, “Apakah penyembah matahan, 
bulan, malaikat dan penyembah "Uzair sehiruhnya 
di dalam neraka beserta tuhan-tuhaimya ?” Maka 
turunlah ayat 101 sebagai penegasan bahwa 
orang-orang yang menepati ketetapan Allah akan 
dijauhkan dan apt neraka. (HR at Hakim) 


1^4 tOS ciO-1 §*!> 

^ fan ah a ahsanat Wat latr 


mir ruhina 
dari ruh Kami 


ffha 

di dalam 
tubuhnya 


fa nafakhna 
ialu Kami 
tiupkan^ 


farjaha 
kehormatan 
nya 


ahsanat 

menjaga 




Wat latT 
dan yang 
(Maryam) 


ai S' 'S' 0*14 iil 4Xj 

'v & ^ sssa S "5S 

^-guhnya - - ala^- _ „ 

0 *14 S2S 

" f a - budQ *n(n 1 rabbukum* wa ana wahidah(tavT ummataw \immaiukm 

rn-,, „,J?£ U S U rf.hi.h Tuhan kalian dan Aku yang satu umat umat kalian 


{92} maka beribadahlah 

kepada-Ku 


kepada-i\u . — ■ - 

&& tji j^= 

Iii 


- W w 

m.i’minuo wahuwa mina$ salihati ya mal Fanny 

dan dia 


fa la kufrana 
maka tidak ada 
pengingkarar^ 


mu’minun 

beriman 


mina$ salihati 
dari kebaikan 


‘ala qaryatin 
atas suatu 
negeri 




futihat 

dibukakan 




ya‘mal Fa may 

mengerjakan maka ba- 

rang siapa 

If 




r 

Wa paramun 
dan haram 
(tidak mungkin) 


{94} 


m 

apabila 


Hatt§ 

hingga 


{95} 


7»F, » 


\iAj 

katibun(a) fahO wa inna lisa'ylhfl) 

menuliskan baginya dan sungguh bagi usahanya 

Kami 

- ; — «i — «r 

la yarji'unta) 1 annahum ahlakn^ha 

tidak kembali bahwa sungguh Kami telah 

(kepada kami) mereka mem bina sakan nya 


yansilun(a) 
{96} mereka turun 

dengan cepat 

1*1 


& 

hadabiy 

„ w 

\>s _ - - 

ming kulli 

iii . 

• V 

lwa hum 

wa ma'juju 

4 i ^ 

ya'Jujii 

tempat 
yang tinggi 

dari tiap-tiap 

dan 

mereka 

dan Ma'juj 

Ya'juj 

f*r 


sj 3a && % && cm 

lallna ab ? arul maka vTg“ '"janT da^eTah 

orang-orang mata terbelalak dia maka / ang 

yang 

“l* - 


fa \±a 
maka 
tiba-tiba 

if 


haqqu 

yang 

benar 

T*r 


janji 
(kebangkitan) 


Waqlsrabaf 
dan telah 
dekat 


kunna bal* min hflzS " ftgaflatim* kunna qad y a . waila . n ® kaf ? ra 

kaT bahkan dari ini , Balam kam, sungguh aduhaicelaka kafir 

(kebangkitan) 


i » 

miq dQnill§hi 
dari selain Allah 


ft gaflatim 

dalam 

kelalaian 


/ »>> 

ta'budQria 
kalian sembah 


qad ya wailana 
sungguh aduhai celaka 
kami 

Va 


wa ma 
dan apa 
yang 


i 0 ^ 


»r y 


klina 

ada 


Lau 

sekiranya 


&&& W 

waridunta) laha 

datang padanya 

(pasti masuk)_ _ 


aqtum 

kalian 



hasabu 
(adalah) 
kayu ba kar 


0 SAJ. tes f ^ W 


khalidun(a) 

kekal 


flhS 
di dalamnya 


wa kutlun 
dan masing- 
masing 


waradQhi 

mereka 

memasukinya 


Slihatam 

tuhan-tuhan 


hS’ula'I 
mereka 
(berhala-berhala)^ 


lazma 

orang-orang 

yang 


Ol 

Inna! 

sesung- 

guhnya 


M (*-*■> 

^ ' l . I aViunt 


la yasma'un(a) 
tidak mendengar 


fTha 
di 

dalamnya 


wa hum 
dan 
mereka 


zafiruw 

rintihan 


a or 


fThS t-fltium 

di bagi 

dalam nya_mereka 


hi i«n5 minnal * lohum 


mub'adun(a) 

dijauhkan 

(neraka) 


‘anhSi 

dari nya 


ulS’ika 
itu la h 


husnS 

kebaikan 






















































































^ ^ ” S l 

wa tataiaqqahumul 
akan menyambut 
mereka 

t 

CjjJ&y 

tu'ad un (a) 
kalian 
dijanjikan 



I La yahzunuhumul 


I La yahzunuhumul 
tidak meresahkan 
mereka 


{ 102 } 


^ jr 

La yasma'una 
mereka tidak 
mendengar 

khalidun(a) 
kekal 

(di dalamnya) 


la±i yaumukumul 

hari kalian 


IJLJb 

haza 



lt ^ s -3 

hams ^ iil-kutub(i) ^ ^ Sj\iU katayyis sama’a na ^ vTs Vauma 

sebagaimana untuktulisan-tulisan kertas seperti langit Kami pada {103} 


ES IS1 


katayyis 

seperti 

qulungan 


natwTs 

Kami 

qulung 






rauma 
pada {103} 

hari 


fa'tlln(a) 

Kami akan 
melaksanakan petunjuk 


kunna inna ‘alaina wa’dan 
adalah sungguh atas Kami (sebagai) 
Kami Kami janji 


4 * 

O 


nuTduh(u) khalqin 
Kami meng- penciptaan 

ulanginya (lagi) 

v<i 


awwala 

pertama 




arda 

bumi 


annal ±ikri 

bahwa- peringatan 

sanya (Lauh Mahfuz) 


mim ba'di± 
setelah 


fiz zaburi 
dalam Zabur 


katabna 
Kami tulis 
kan 


Wa laqad 
dan sungguh 


{104} 


iLd ^ 1 


la balagal 
benar-benar 
menjadi petunjuk 



*1'i’ji 


salihun(o) 
yang saleh 


'ibadiyas 

hamba- 

hamba-Ku 


(S-U4 ££ Vi 

-'alarnin(a) 


bagi semesta 
alam 


rahmatal ilia 

(sebagai) melain- 

rahmat kan 


arsalnaka 
Kami mengutusmu 




Lo^ 

Wa ma 

dan {106} 
tidaklah 


M 


wahtd(un) 
Yang Esa 


5 131 ™ a 3 8 

i ilahnw * i!5hi jkum annama ilawa vuha innsma Oul 


ilahuw 

Tuhan 


ilahukum 
Tuhan kalian 


annama 

bahwa 

hanyalah 


ilayya 

kepadaku 


77 j*'\ > . v” ,-r 7*s 

i azantukum fa qul tawallau Fa in 


yuha innama Qul 

diwahyu- sungguh katakan- {107} 

kan hanyalah lah 

» 


azantukum fa qul tawallau 

aku telah memaklumkan maka mereka 

kepada kalian katakanlah berpaling 

W 


Fa in 
maka 
jika 


{108} 



aqtum fa hal 

kalian maka 

apakah 


tu'adun(a) 
{109} diancamkan 
kepada kalian 


ma 

apa 

yang 


'ala sawa’(in) 
atas yang 
sama 


taktumun(a) ma *wa ya'lamu 

kalian sembunyikan apa yang dan mengetahui 
(diancamkan) 


minal qauli 
dari perkataan 


jahra 
yang terus 
terang 


3^ @ ll£i ^-2$ olj 

t -T in loLri im fifno^i il ^ l£k‘£iliohM aH \f\ta ir\ 


Gala "ilahTnOn) wa mata'un lakum fitnatul^ la'allahu adrT 

(Muhammad) {111} sampai waktu dan bagi fitnah hal itu aku 

berkata tertentu kesenangan kalian (cobaan) mengetahui 


Wa in 

dan {HQ} 

jika 


- Y*V— 

<. \ y Y > \"_ »>?i > i**ti \*" ^ 

Lj / ' b £)-^r ’-d-Z? cjsLl 

tasifun(a) ma ‘ala musia'anu rahmanul wa rabbunar hjlTiaaafiT lub)kum rabbili 


{112} kalian sifatkan apa atas 
1 J yang 


tempat dimintai 
pertolongan 


Maha 

Pemurah 


dengan 

benar 


ISU 

bada’na 

Kami 

memulai 


yarisuffa 

mewarisinya 


> 

vjS- 

'abidln(a) li qaumin 

menyembah bagi 

(Allah Swt) 


_ „ w :- ISI v*l.- 

msk 9- 9 ' ~c/\ fl P ^ Y 

u oly <_> 

baTdum am a qarTCun adri wa in 

jauh atau apakah aku mengetahui dan tidak 
dekat 


L piZj gkz, && pz m 

taktumOn(a) ma > wa va‘lamu minal qauli iahra lya'lamul Innah 


lya'lamul Innahu 

mengetahui sungguh 

Dia 

T‘V 


id I csuuui idi hil hannfH 

danTuhan h berilah Tuhan- 

keputusan ku 



21. AI-ANBIYA' 
(Nabi-Nabi) 




102. Mereka tidak mendengar bunyi 
desisnya (api neraka), dan mereka kekal 
dalam (menikmati) semua yang mereka 
ingini. 

103. Kejutan yang dahsyat tidak membuat 
mereka merasa sedih, dan para malaikat 
akan menyambut mereka (dengan ucapan), 
"Inilah harimu yang telah dijanjikan kepada- 


104. (Ingatlah) pada hari langit Kami gulung 
seperti menggulung lembaran-lembaran 
kertas. Sebagaimana Kami telah memulai 
penciptaan pertama, begitulah Kami akan 
mengulanginya lagi. (Suatu) janji yang pasti 
Kami tepati; sungguh, Kami akan melak- 
sanakannya. 

105. Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam 
Zabur 538 ) setelah (tertulis) di dalam Az-Zikr 
(Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi 
oleh hamba-hamba-Ku yang saleh. 

106. Sungguh, (apa yang disebutkan) di 
dalam (Al-Qur'an) ini, benar-benar menjadi 
petunjuk (yang lengkap) bagi orang-orang 
yang menyembah (Allah). 

107. Dan Kami tidak mengutus engkau 
(Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam. 

108. Katakanlah (Muhammad), "Sungguh, 
apa yang diwahyukan kepadaku ialah bah¬ 
wa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka 
apakah kamu telah berserah diri (kepada- 
Nya)?" 

109. Maka jika mereka berpaling, maka kata¬ 
kanlah (Muhammad), "Aku telah menyam- 
paikan kepadamu (ajaran) yang sama (an- 
tara kita) dan aku tidak tahu apakah yang 
diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau 
masih jauh" 

110. Sungguh Dia (Allah) mengetahui per¬ 
kataan (yang kamu ucapkan) dengan te- 
rang-terangan, dan mengetahui (pula) apa 
yang kamu rahasiakan. 

111. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu 
cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai 
waktu yang ditentukan. 

112. Dia (Muhammad) berkata, "Ya Tuhanku, 
berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan 
kami Maha Pengasih, tempat memohon 
segala pertolongan atas semua yang kamu 
katakan" 




AL-HAJJ 

Matte nlyyah 

Surah ke-22 ; 7&aypt 


538) Semua kitab yang diturunkan Allah kepada 
nabi-nabi-Nya. Sebagian mufasir menyatakan bahwa 
"Zabur" ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi 
Dawud a.s., sedangkan "Az-2ikr" ialah kitab Taurat. 

































































Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KEHIDUPAN Dl HARi KEMUDIAN 

Kedahsyatan Hari Kiamat 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada 
Tuhanmu; sungguh, guncangan (hari) 
Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang 
sangat besar. 

2. (Ingatlah) pada hari ketika kamu meli- 
hatnya (guncangan itu), semua perempu- 
an yang menyusui anaknya akan lalai ter- 
hadap anak yang disusuinya, dan setiap 
perempuan yang hamil akan kegugur- 
an kandungannya, dan kamu melihat 
manusia dalam keadaan mabuk, padahal 
sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi 
azab Allah itu sangat keras. 

Celaan terhadap Orang-orang yang Mem - 
hantah Tuhan 

3. Dan di antara manusia ada yang ber- 
bantahan tentang Allah tanpa ilmu dan 
hanya mengikuti para setan yang sangat 
jahat, 

4. (tentang setan), telah ditetapkan bah 
wa siapa yang berkawan dengan dia, 
maka dia akan menyesatkannya, dan 
membawanya ke azab neraka. 

Proses kejadian Manusia dan Tumbuh-tum- 
buhan Adalah Bukti yang Nyata Tentang 
Kebenaran Hari Berbangkit 

5. Wahai manusia! Jika kamu meragukan 
(hari) kebangkitan, maka sesungguhnya 
Kami telah menjadikan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, kemudian 
dari segumpal darah, kemudian dari 
segumpal daging yang sempurna 
kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
agar Kami jelaskan kepada kamu; dan 
Kami tetapkan dalam rahim menurut 
kehendak Kami sampai waktu yang sudah 
ditentukan, kemudian Kami keluarkan 
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan 
berangsur-angsur) kamu sampai kepada 
usia dewasa, dan di antara kamu ada yang 
diwafatkan, dan (ada pula) di antara kamu 
yang dikembalikan sampai usia sangat tua 
(pikun), sehingga dia tidak mengetahui 
iagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan 
kamu lihat bumi ini kering, kemudian 
apabita telah Kami turunkan air (hujan) di 
atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi 

ii subur dan menumbuhkan berbagai jenis 
pasangan (tetumbuhan) yang indah. 


rabim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 




w 





rabbakum 
kepada Tuhan 
kalian 


m && gai 

/ahai 


{it)taqu 

bertakwalah 

kalian 


nflsut 

manusia 


wah 


taraunSha 

kalian 

melihatnya 


* - \i 

pi W ->-*5* 

Yauma f1 i '*i£irnlun) 

pada yangbe«r 

hari 


*""" ^5ti hamiin KUffU uua I 

disusukannya 



±3ti liamlin 
(wanita) yang 
mempunyai kandungan 

w* 


Kudu 

tiap-tiap 


wa tada‘u 
dan gugurlah 


syadld(un) 
sangat keras 


wa ISkinna bi sukara 'wama hum sukara 

a^an mahuk oadahai mabuk 

tetapi 


'wa ma hum 
padahal 
mereka tidak 


M ^ • 

kiillo bsTattabi'u "bi gairi 'ilrniw ffllahi yujadilu may (2} 

SetiaP mfngikuti tanPa " mU ‘ Allah" 9 ""Sh"* ^yang" 9 tS" 


{y> ^ ^ 

^ . mancmn) 

yang sangat 
jahat 


yudNkihu 

menyesat¬ 

kannya 


fa annahu tawallahu map annahu 
maka sung- berkawan barang bahwa 
auhdia denqannya siapa yang sungguh 

«v;«v - »f - ■* 


‘alaihi 

atasnya 

(setan) 


Kutiba 

ditetap¬ 

kan 


f 

{3} 


dan diantara 
manusia 

IT 


syaitanim 

setan 


inc n 5 «„ Va-ay^uhan k f pa f a a a b z ' a S b SS®" 

memimpinnya 


kuntum 

kalian 


rr Riibim 
dalam 
keraguan 

I 1* W W*F 


ing 

jika 


nasu 

manusia 


ayyu 

vaha 


{4} 


$umma 

kemudian 


^ ^ f { > * *■* 

p-® <-sf IS erf 


_aTr(i) 
nyala api 
(neraka) 

f*r 


kepada azab 


min nutfatin 
dari setetes 
air mani 


ftumma 

kemudian 


min turitun 
dari tanah 


khalaqnakum 
telah men- 
ciptakan mereka 


fa inna 

maka sungguh 
Kami 


an men n « — - — ■ ■ 

- -- m - —x— - fit - —3— O 

V»" . Ii nubayyina ™ gaM mukfTaMati, mukhaiiaqabw mirn Mi na k= a 


minal ba‘Si 
tentang 
kebangkitan 


'laKum |j nubayyina 

kepada karena Kami hendak 
kalian menielaskan ^ 

lom 


dan tanpa kejadian-nya 
(tidak sempurna) 



r 



kejadiannya 
(yang sempurna) 

VI vs 


dari sepotong 
daging 


nukhrllLdtuTTi Sumrra musamm§n 

Kami keluarkan kemudian yang ditentukan 
kalian 


ifi 


iia ajalim 
sampai waktu 


ma nasya’u 
apa yang 
Kami kehendaki 


arhSmi 
dalam rahim-rahim 


mm alaqsMl I 
dari segumpal 
darah 

4 >/ 

J 

wa nuqlmi 
dan Kami 
tetapkan 


i 

TT7W 

OL* 

Cr* 

yutawatts 

may 

dia diwafatkan 

(ada) orang 
yang 


4 > < 



wa mingkum 
dan di antara 
kalian 


asyuddakum 
kedewasaan kalian 


' yalama 
ia mengetahui 


I \/un minnktim 

kedew 

Mia minnlct im 


agar kalian 
sampai 


summa fiflan . 
kemudian (sebagai) 

anak kecil 


likatla 

supaya tidak 


sr£alil ‘umuri 
lanjut usia 


dia dikembali- (ada) 
kan orangyang 




— 

m 

aqzalna 

Kami 

turunkan 

— 


wm 

fa iza 
maka 
apabila 


mm 


ijM 

** 

hamidatarj 

kering 




arda 

bumi 


din* 


wa taral 
dan kamu 
melihat 


syai'a(n) 
seaikit pun 


ifrrHf] 

Ilmu 


«r 


KV 


I 7&M fsjj ClA-*' 4-Ui' 

■ minq kulli wa ambatat wa rabat (ihjtazzat mS’ah 

Ian suburlah 
dia 


bahfj(in) 

yang 

indah 














































































17 W 17 7 ll 99 

^ Jp 4Stj gH aSX eU.i 


qadir(uw) 

Maha 

Kuasa 


syei mg 
sesuatu 


"'ala kulli wa annahu mauta yuhyil wa annahu haqqu huwal bi annallaha Zalika 

atas dan bahwa yang meng- dan bahwa yang Dia karena demikian- 

segala Dia mati hidupkan Dia hak Allah lah 

iff- 9 *¥ ¥9 W 99 _ 

os fe crA b) S6 0 

man yab'aiu wa annallaha nits *la raiba atiyatul sa'ata Wa annas 


wa annallaha 

orang membangkitkan dan bahwasanya di tidak ada (akan) Kiamat dan {6} 

yang Allah dalamnya keraguan datang sungguh 

Q —-;- 7 . » ** ~ ~ 

ly* ctf&CytJ 

waiShudaw bi gairi‘ilmiw fllldhr yujadiiu may Wa minan nasi "'■N-quburOT'"'' 

dan tanpa y tanpa " tentang membantah ada dan di antara {7} di dalam kubur 

petunjuk llmu Allah yang manusia 

T M & W~§ ^ ^77 


atiyatul 

(akan) 

datang 


\AW 

baginya 


’affsablltflahO) 
dari jalan Allah 


li j i 

untuk 
menyesatkan 


IfFihi 

lambungnya dengan 

memalingkan 


{ 8 } 


nffunir(in) 

yang 

jelas 


Ufa Ea kitabim 
dan tanpa 


4$ 0 3? 77 77 ri 77 

{9} 


Malika 

demikian 

itu 

- 17" 


i*ti/ " 71 

Wa minan nasi 
dan di antara { 10 } 

manusia 


haffq(i) 
yang 

membakar 

7V 


‘azabal qiyamati yaumal wa nu?.Tquhu 

azab Kiamat hari dan Kami akan 

timpakan padanya 


Fchizyuw 

kehinaan 


fid dun-ya 
di dunia 


'-Jpk J4 && 4% ^ u 


lil-'abld(i) 
bagi hamba- 
hamba-Nya 

sss t 


bi zallamil laisa wa annallaha yadaka qaddamat bi ma 

penganiaya bukan dan bahwasanya kedua (telah) karena 

Allah tanganmu diperbuat apa yang 


zp & \ %% ypp £ 

nifma'anna ' ^ . 


Ti 


a$abathu wa in bih0) niTrna'anna khairu asabahu fa in 'ala barf(in) 

menimpanya dan dengan- tenteramlah kebaikan menimpa- maka atastepi 

jika nya_ia_nya_jika 


'> -'ll 1 - 

Tiuwal zalika 


v^-% UjM 


t-T 


ya'budullaha may 

dia menyembah orang 

Allah yang 


demikian- 

lah 


wal-akhirah(ta) 
dan akhirat 


dun-ya 
di dunia 


la yadurruhu 
tidak memudarat- 
kannya 


f<T 

lamaq Yad'u 

pada mereka 

sesuatu menyeru 


ma 

apa 

yang 


- w*r 

ot 

miq dunillahi Yad'Q 


'ala wajhih(T) ningqalaba" fitnatu 

atas berbaliklah bencana 

mukanya j a 


*4 »> * 


dari seiain Allah 

TOT- 


mereka 

menyeru 


0 

mut5m(u) khusranul 

(11} yang kerugian 

nyata 


1 %4i J-Uii 


{ 12 } 


yangjauh 


dalalul 

kesesatan 


£ dj si Cj 

huwaql zalika layarjfa'uh(u) wa ma 

dia demikian tidak memberinya dan apa 
itu manfaat yang 


cisyir(u) wa la Di’sal 

{13} kawan dan sejahat- 

jahat 


rnauta 

penolong 




I pj 

la bi’sal 
sungguh 
sejahat-jahat 


& o'* 

min naf'im!) ^ 
dari manfaatnya 


wr 

*-ri/ 

aqrabu d arru hu 

lebih yang 

dekat mudaratnya 



cjjjji \JlSj \p TJi 


$alihati 

kebajikan 


wa 'amilu§ amanu lamina yudkhilul Innallaha 

dart beriman orang-orang memasukkan sesunguhnya 

mengerjakan _ yang Allah 


- » --: vt ~ ^ ym - w*9~ 

<>* 7 JUj ^oi ^ipot Zkx^- 


kflna Mang 

adalah barang {14} 

siapa yang 

~ IV 


yurldfu) ma yaf'alu innallaha anhar(u) 

Dia apa berbuat sesungguhnya sungai-sungai 

kehendaki yang Allah 


min tahtihal fajrl 

dari bawahnya mengalir 




bi sababin falyamdua wal akhirati fid dun-y5" 

dengan tali maka rentangkan- dan akhirat di dunia 

lah 

r"- 99 - __ 

A*?'* L* dJwO CAAJo ( JJb ^]g* u «U 


.■ ■>, 4ir 4IU.I Ain 

Allah 

menolongnya 
— ” 


lay al ya?unnu 

tidak bahwa dia 

akan menyangka 




yagl^lu) ma kaiduhu yu^hibanna ha I falyaq?ur sJmrnal Has sam3’l 

{15} membuat apa tipudayanya dapatmeng- apakah maka hendaklah ia meng- kemudian kelangit 
marah yang hilangkan perhatikan gantungkan diri 




6. Yang demikian itu karena sungguh, Allah, 
Dialah yang hak, dan sungguh, Dialah yang 
menghidupkan segala yang telah mati, 
dan sungguh, Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu, 

7. dan sungguh, (hari) Kiamat itu pasti 
datang, tidak ada keraguan padanya; dan 
sungguh, Allah akan membangkitkan siapa 
pun yang di dalam kubur. 

Celaan terhadap Orang yang Membantah 
Tuhan, Karena Kesombongan dan untuk Me¬ 
nyesatkan Orang Lain. 

B. Dan di antara manusia ada yang ber- 
bantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa 
petunjuk, dan tanpa kitab (wahyu) yang 
memberi penerangan, 

9 Sambil memalingkan lambungnya (de¬ 
ngan congkak) untuk menyesatkan manusia 
dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di 
dunia, dan pada hari Kiamat Kami berikan 
kepadanya rasa azab neraka yang mem¬ 
bakar. 

10. (Akan dikatakan kepadanya), "Itu karena 
perbuatan yang dilakukan dahulu oleh ke¬ 
dua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak 
menzalimi hamba-hamba-Nya. 

Celaan terhadap Orang-orang yang tidak Ber- 
pendirian 

11. Dan di antara manusia ada yang me¬ 
nyembah Allah hanya di tepi, 539 ^ maka 
jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa 
puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia 
berbalik ke belakang. 540 ^ Dia rugi di dunia 
dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. 

12. Dia menyeru kepada seiain Allah se¬ 
suatu yang tidak dapat mendatangkan 
bencana dan tidak (pula) memberi manfaat 
kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. 

13 Dia menyeru kepada sesuatu yang 
(sebenarnya) bencananya lebih dekat dari- 
pada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk- 
buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. 

Balasan terhadap Orang yang Beriman dan 
Beramal Saieh 

14. (Sungguh), Allah akan memasukkan 
orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan ke dalam surga- 
surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang 
Dia kehendaki. 

Pertolon^an Allah pasti Datang 

15, Siap^\ yang menyangka bahwa Allah 
tidak akan menolongnya (Muhammad) 
di dunia dan di akhirat, maka hendaklah 
dia merentangkan tali ke langit-langit, 541) 
menggantung (diri), kemudian pikirkanlah 
apakah tipu dayanya itu dapat metenyapkan 
apa yang menyakitkan hatinya. 

539) Tidak dengan penuh keyakinan. 

540) Kembali kafir lagi. 

541} Kata samd'disini diartikan dengan langit-langit 
(loteng rumah). Kalau sama' diartikan dengan langit 
(arti biasa), maka terjemahannya menjadi: kalau 
musuh Muhammad saw. marah karena ia mendapat 
pertolongan dari langit, biarlah ia membentangkan 
tali ke langit, dan lihatlah, dapatkah mereka 
memutuskan pertolongan itu dengan cara tersebut? 
Dengan kata lain, bodoh sekali mereka jika mengira 
mereka dapat memutuskan pertolongan Allah 
dengan cara yang picik itu. 


















































• 43 334 -sr j >- 

16. Dan demikianlah Kami teiah menurun- 
kannya (Al-Qur'an) yang merupakan ayat- 

vat yang nyata; sesungguhnya Allah 
memberikan petunjuk kepada siapa yang 
Dia kehendaki. 

17. Sesungguhnya orang-orang beriman, 
orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nas- 
rani, orang Majusi, dan orang musyrik, 
Allah pasti memberi keputusan di antara 
mereka pada hari Kiamat. Sungguh, Allah 
menjadi saksi atas segala sesuatu. 

18. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa 
yang ada di langit dan siapa yang ada di 
bumi bersujud kepada Allah, juga ma- 
tahari, bulan, bintang, gunung-gunung, 
pohon-pohon, hewan-hewan yang mela- 
ta dan banyak di antara manusia? Tetapi 
banyak (manusia) yang pantas menda- 
patkan azab. Barang siapa dihinakan 
Allah, tidak seorang pun yang akan me- 
muliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa 
saja yang Dia kehendaki. 

Keadaan Orang-orang kafir di Dalam Nera- 
ka dan Balasan terhadap Orang-orang yang 
Beriman 

I 19. Inilah dua golongan (golongan muk- 
min dan kafir) yang bertengkar, mereka 
bertengkar mengenai Tuhan mereka. 
Maka bagi orang kafir akan dibuatkan 
pakaian-pakaian dari api (neraka) untuk 
mereka. Ke atas kepala mereka akan disi- 
ramkan air yang mendidih. 

20. Dengan (air mendidih) itu akan dihan- 
cur-luluhkan apa yang ada dalam perut 
dan kulit mereka. 

21. Dan (azab) untuk mereka cambuk- 
cambukdari besi. 

22. Setiap kali mereka hendak ke luar 
darinya (neraka) karena tersiksa, mereka 
dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (Kepada 
mereka dikatakan), "Rasakanlah azab 
yang membakar ini!" 


Asbabun Nuzul ayat 19-22 


Dari Ali bin Abi Thalib bahwa ayat iiu turun pada 
waktu perang Badar. (HR al Hakim). 

23. Sungguh, Allah akan memasukkan 
orang-orang yang beriman dan menger- 
jakan kebajikan ke dalam surga-surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-su- 
ngai. Di sana mereka diberi perhiasan 
gelang-gelang emas dan mutiara, dan 
pakaian mereka dari sutera. 



j * "i j iS©V ^ I 



6* ^Ui'oL? 

yum?(u) may yahdl wa annaliaha 

Dia (kepada) memberi dan bahwasanya 

kehendaki orang yang petunjuk Allah 

—w 




ayatim arjzalnahu 

(sebagai) Kami teiah 

ayat-ayat men u ru n kan nya 


Wa kazaiika ' 
dan demikianlah 


4%]\j ^ dJ\j \p cjii ” 0 

wan nasara was sabi’Tna hadu wal lazlna amanu lazma Innol 

danNasrani dan Sabiin Yahudi dan orang- beriman orang-orang sesung- |16} 

orang yang 


9 > 

bainahum 
di antara 
mereka 


yafsilu 

memisahkan 




ww 


amanu laztna Innol 

beriman orang-orang sesung- 116} 

yang guhnya 


innaiiaha 

sesungguhnya 

Allah 

T*W 



a ciM z&jz 


wal lazlna 
dan orang- 
orang yang 


wal majusa 
dan Majusi 


qiyamah(ti) 

Kiamat 


yaur rhat 
pada 
hari 


annaliaha tara A lam syahtd(un) syai’in ‘ala kulli innaiiaha 

bahwasanya kamu tidak- t 1 Maha sesuatu atas segala sesungguh- 

Allah _ ketahui kah _ Menyaksikai ^ M ___ nya A -^^ ~ 




bersujud 


fil ardi 
(berada) dibumi 


wa mar) 
dan siapa 
yang 


fis samawati 
(berada) di langit 


mar) lahu 

siapa ke- 

yang padaNya 


wa ka&irum 
dan kebanyakan 


»j £i% j&> las, 

i u/qcu cuaiarn wal iih^ili "wm I ilnmir 


wad dawabbu 
dan binatang- 
binatang 

.11 




wasy syajaru 
dan pohon 


wa! jibalu 
dan gunung- 
gunung 


’ ’>v ’j n •'Ujijrmj 

dan bintang 


mim mukrim(in) 
orang yang 
memuliakan 


fa ma lahG 
maka tidak 
ada baginya 


yuhinillaKu 
dihinakan 
oleh Allah 


wa may 

dan barang 
siapa yang 


'azab(u) 

azab 


‘alaihil 

atasnya 


THF 


_ 

haqqa wa KaSlrun 
teiah dan 

ditetapkan kebanyakan 


*> 





khasmanikh Hazani 

keduanya saling inilah dua golongan 
bertengkar (kafir & mukmin) 

ii n 


^ \ i 9 # 

-FdZ 

min nar(in) 
dart 

api neraka 


siyaburn 

pakaian 



yafalu 

berbuat 


mnuN&fia 
sesungguh¬ 
nya Allah 


1l X **''>' 


fi rabtHhim 

tentang tuhan 
mereka 


-- ■ =- - = -- Wm 

9 t > *. \ S' * ^ 9 > ^>9 'K 1 * * >> * 9 

<*&&& ^ IV J 

’ hutumtiim mb bihT Yusharu ’hamlmtu) ru'usihimul minfauqi 

(ada) dalam perut apa dengan- dihancur- {19} air mendidih kepala-kepala dari atas 

mereka 


apa dengan- 
yang nya 


dihancur- 

luluhkan 


kepala-kepala 

mereka 


K» 


w. 




LPL> 

mereka 

hendak 


Kuliama 
setiap kali 


min t^adTd(in) ,™qami' u Wa lahum 
{21} dari besi (disediakan) dan bagi |2Uj 

cambuk-cambuk mereka 


Ti 

V 




_ .5 

waTiuludlu) 

dan kulit-kulit 
(mereka) 


r, ^ \' 9 . r\ zl 

1 ^dz, 


har>q|l) 

yang 

m embakar 


‘azabal wa zuqu hba ukdu 

azab dan ke dalamnya mereka dikem- 

rasakanlah balikan (lagi) 




min gammip minha 

karena \ darinya 

kesengsaraan^ (neraka) 

- . M 


yakhruju 

keluar 


ay r . 

untuk 


salihati 

kebajikan 


wa ‘amiius 
dan beramal 


amanu 

beriman 


._ II _ .. _ _min fnktiUn 


'M 3^ 0 

ia±Tna yudkhilui Innaiiaha 

memasuk sesungguhnya 

kan Allah 

wu -rap sp — ■¥'- 

" i ^ 


orang-orang 

yang 


{ 22 } 


di dalamnya 


yuhallauna 
mereka diberi 
perhiasan 


anharu 

sungai-sungai 


mirj tahtihal 
dari bawahnya 


mengalir 


jannatin 

surga-surga 


■ 

halTr(un) 

{23} (terbuat dari) 


]yjrJ ^^^OZ dJ^-^dZ 

fiha ' wa libasuhum wa lu'iu'a(n) '"min ±ahabiw min asSwira 



























































22. AI-HAJJ 
[HaJD 


335 




■mg -,- 1 » »* ' ' T 7 ' 

Wl\j &>, '.p 


wal-bad(i) ffhf nllSWfu 

dan datang di EbapJ 

berkunjung dalamnya yarnj mengtap 


sama saja 


tin nSaj 
bagi 


js'atnAhu 
Kami 
menjarfikannya 


\a& 

yang 


harflmli 

Al-Haram 


■z i \ t < —;- *®r-w. ■** ; wrrw,„ 

%j ^ J^h £ 


ailm(in) 

{25} yang 

pedth 


min aiaiJIn 
dart a t ab 


ntiilqhu 
Kami rasafcan 
padanya 


bi £Ulm>in 
dengan 
zalim 


bM hsdim 
melakukan 
fcejahatan 


fiW 

d( 

dalamnya 

wtir~ 


yurid wa may 

m^nghijn- danbaranq 
daki siapa yang 


a _U3v st *j*$ imM m % 

^ _l _ su l- i 14 iVrf^hTnrta htennAj-it^ Wn ti 


1 >T IS tusyrik at bailJ makAnal 

dengan- jangankamu supayii Baltullah tempaE 

Ku_menyekutukan 


|i ibrShTma 

kepada 

Ibrahim 


£=*% <u^k> 




Dayma n^ Wa ft 

kami memben dan 
iempat kaUka 




war rukka'is 
dan orang-orang 
yan^^cuk 


wat qa’imTna 
dan orang-orang 
yang beribadah (salat} 


lit ta'ifma 
bagi orang-orang 
yang tawaf 


baitiya 

rumahku 


wa tahhir 
dan sucikanlah 


_ 7 ___ 2 -----— — — ---— " 

JS oils 0 


wa’ala rijalaw ' ya’tuka bil hajji fin nasi Wa a^in 

dan berjalan mereka akan untuk kepada dan 

atas _kaki mendatanqimu mengerjakan haji manusia_ serulah 


{26} 


syat aw 
sesuatu 


sujud(i) 
orang-orang 
yang sujud 


9 Ot Sot ^ 


* >. 


Li yasyhadQ 'amTq(il) 

agar mereka {27} yang jauh 

nenyaksikai 


fajjin ming kulli 

penjuru dari tiap-tiap 


ya'tTna 

mereka 

datang 


kulli Qiamiriy 
tiap-tiap unta kurus 


iipi ^ 

ma'IQmatin ft ayyflmlm (is)mallShi wa yaikurus llahum manafi'a 

yang telah dalam beberapa nama Allah dan mereka bagi berbagai 

ditentukan hari menyebut mereka manfaat 

T*r 


1» - IT 


—/ " ✓ -7 

wa atimui 
dan beri 
makanlah 

| 7 

minhS 

darinya 

fa kulQ 
maka 
makanlah 

^an'am(i) 

ternak 

mim bammatil 
(berupa) binatang 

1 razaqahum 

Dia rezekikan 
pada mereka 

m§ ‘al§ 

apa atas 

yang 

1 * ^ »> 

9 

& 



j; » ■ r a ? 



walyufO 

1 tafaSahum 

yaqdO 

Summal 

faqlr(a) 


dan agar mereka 
sempurnakan 


kotoran 

mereka 

hendaklah mereka 
menghilangkan 

kemudian {28} 

orang yang 
fakir 

orang yang 
sengsara 


5y 0 

* 0> hi! haitil walvattawwafu ' nuzurahum 


wa may 2 alika 

dan barang demikian 

siapa yang lah 


{29} 


'atlq(i) 
yang tua 
(Baitullah) 


bi! baitil 
sekeliling 
rumah 


walyattawwafu 
dan hendaklah 
mereka bertawaf 


wa uhillat 
dan dihalalkan 


\ S ^ at s s » Jk (L* S *>*** 1 4 

w \j 4 J ^ ^ 


'iqda rabbih(I) 
di sisiTuhannya 


khairut 
baginya lebih 
baik 


fa huwa 
maka dia 


iiurumatiiiahi 
apa yang terhormat 
disisi Allah 


JS L %. '.CM 

^faitanihnr * ‘ataikum vutia ma ills ’ an f Smu takumut 


fajtanibur 
maka jauhilah 


‘ataikum yutlS mfl ills 

atas kalian dibacakan apa kecuali 

(keharamannya) yang 


O j53m ^ 



qaulaz 

perkataan 


wajtanibU 
dan jauhilah 


flHB " ■ 

* G.mn™. KM -* S^aaSg Hlh ' ' 



binatang 

ternak 


minal au^Sni 
dari 

berhat.i'berhala 

■. t:—~ : — 


24. Dan mereka diberi petunjuk kepada I 
ucapan-ucapan yang baik dan diberi I 
petunjuk (pula) kepada jalan (Allah) yang 
Eerpuji. 

25. Sungguh, orang-orang kafir dan yang 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah 
dan dari Masjidilharam yang telah Kami 
jadikan terbuka untuk semua manusia,. 
bark yang bermukim di Sana maupun 
yang datang dari luar, dan siapa saja yang 
bermaksud melakukan kejahatan secara 
zalrm di dalamnya, niscaya akan kami 
rasakan kepadanya siksa yang pedih, 

HAJL MANASIKNYA, DAN SYI'ARNYA 

26. Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan 
Ibrahim di tempat Baitullah (dengan 
mengatakanh "janganlah engkau mem- 
persekutukan Aku dengan apa pun, dan 
sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang 
yang tawaf, dan orang yang beribadah 
dan orang yang rukuk dan sujud. 

27. Dan serulah manusia untuk menger- 
jakan haji, niscaya mereka akan datang 
kepadamu dengan berjalan kaki, atau 
mengendarai setiap unta yang kurus, me¬ 
reka datang dari segenap penjuru yang 
jauh, 

28. agar mereka menyaksikan berbagai 
manfaat untuk mereka, dan agar mereka 
menyebut nama Allah pada beberapa 
hari yang telah ditentukan 542 ^ atas rezeki 
yang Dia berikan kepada mereka berupa 
hewan ternak. Maka makanlah sebagian 
darinya dan (sebagian lagi) berikanlah 
untuk dimakan orang-orang yang seng- 
sara dan fakir. 

29. Kemudian, hendaklah mereka meng- 
hilangkan kotoran 5431 (yang ada di badan) 
mereka, menyempurnakan nazar-nazar 
mereka dan melakukan tawaf sekeliling 
rumah tua (Baitullah). 

30. Demikianlah (perintah Allah). Dan 
barangsiapa mengagungkan apa yang 
terhormat di sisi Allah (hurumat), 544) 
maka itu lebiffbaik baginya di sisiTuhan- 
nya. Dan dihalalkan bagi kamu semua 
hewan ternak, kecuali yang diterangkan 
kepadamu (keharamannya), maka jauhi¬ 
lah (penyembahan) berhala-berhala yang 
najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. 


Man TrtvmJnh 

Mut 


542) Hari raya haji dan hari Tasyriq, yaitu tanggal 10, 
11,12 dan 13 Zulhijah. 

543) Yang dimaksud dengan "menghilangkan 
kotoran" disini ialah memotong rambut, memotong 
kuku, dan sebagainya. 

544) Arti yang terhormat (hurumat) pada ayat ini ialah 
bulan haram (Muharam, Rajab, Zulkaidah, Zulhijah), 
tanah haram, dan maqam Ibrahim. 



















































31. (Beribadahlah) dengan ikhlas kepada 
Allah, tanpa mempersekutukan-Nya. Barang 
siapa mempersekutukan Allah, maka se- 
akan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar 
oleh burung, atau diterbangkan angin ke 
tempat yang jauh. 

32. Demikianlah (perintah Allah). Dan 
barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar 
Allah, 545 ) maka sesungguhnya hal itu timbul 
dari ketakwaan hati. 

33. Bagi kamu padanya (hewan hodyu)- ,A6, 
ada beberapa manfaat, 547 ) sampai waktu 
yang ditentukan, kemudian tempat pe- 
nyembelihannya adalah di sekitar Baitul 
’Atiq (Baitullah). 

34. Dan bagi setiap umat telah Kami 
syariatkan penyembelihan (kurban), agar 
mereka menyebut nama Allah atas rezeki 
yang dikaruniakan Allah kepada mereka 
berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah 
Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah 
dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah 
(Muhammad) kabargembira kepada orang- 
orang yang tunduk patuh (kepada Allah), 

35. (yaitu) orang-orang yang apabila disebut 
nama Allah hati mereka bergetar, orang 
yang sabar atas apa yang menimpa mereka, 
dan orang yang melaksanakan salat, dan 
orang yang menginfakkan sebagian rezeki 
yang Kami karuniakan kepada mereka. 

36. Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu 
bagian dari syi'ar agama Allah, kamu ba- 
nyak memperoleh kebaikan padanya. 
Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu 
akan menyembelihnya) dalam keadaan 
berdiri 548 > (dan kaki-kaki telah terikat). 
Kemudian apabila telah rebah (mati), maka 
makanlah sebagiannya, dan berilah makan 
orang yang merasa cukup dengan apa yang 
ada padanya (tidak meminta-minta) dan 
orang yang meminta. Demikianlah Kami 
tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar 
kamu bersyukur. 

37. Daging (hewan kurban) dan darahnya 
itu sekali-kali tidak akan sampai kepada 
Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya 
adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia 
menundukkannya untukmu agar kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk yang 
Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah 
kabar gembira kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 

IZIN BERPERANG BAGI ORANG ORANG 
MU KM IN 

38. Sesungguhnya Allah membela orang 
yang beriman. Sungguh, Allah tidak 
menyukai setiap orang yang berkhianat dan 
kufur nikmat. 


545) Syiar Allah ialah segala amalan yang dilakukan 
dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat men- 
gerjakannya. 

546) Lihat Al-Baqarah (2): 196. 

547) Maksudnya, hewan-hewan hadyu boleh kamu 
ambil manfaatnya seperti dikendarai, diambil 
susunya, dan sebagainya, sampai hari nahar. 

548) Lazimnya, unta disembelih dalam posisi berdiri. 


rt 


minas khatra fa ka-annama 

dari dia maka seakan- 

terjatuh akan 

w 


At ’AA m & 'cgJZz A 'JZi. 


billShi yusyrik wa may bih(i) gaira musyrikTna 
dengan menyeku- dan siapa dengan- dengan tidak 
Allah tukan _ yang _Nya_ menyekutukan 


liliahi Hunofib 
kepada \ ibadah 

Allah dengan)(khJMt 




safclq(ln) fl makanin 
jauh dalam tempat 


ww 


rlhu 

angin dengan- 
nya 

w 


tahwT 
mener- < 
bangkan 

— wr 


tairu 

burung 


fa takhtafuhut 
lalu menyambarnya 


langit 


nnlAh/il min tnnwal innaha cua‘a'lr^!bhi 'vii'n-y-yim 


»- 

s' 

Cr*J 




qulubii) miq taqwal 

hati (muncul) 

dari ketakwaan 




ilal bai(il 
sampai rumah 


mahilluhS 

tempat- 

nya 


fa innaha sya'a’irallahi 

maka sungguh syi'ar-syi'ar 

(hal itu) Allah (perintahya) 

mm «* : 

i 4 M 4 

Summa musammarj 
kemudian yang telah 
ditentukan 


yu'azzim wa may 2alika 
memuliakan dan barang demikian- 
siapa yang lah 


0 

{31} 


P 3 


110 pWi 
hingga 
waktu 


manafi'u 

beberapa 

manfaat 


flhS Lakum 

padanya bagi 

kalian 


{32} 




li ya£kurus 

nama Allah supaya mereka 
mengingat 


« nr 


maqsakal ja'alna 

cara peribadatan Kami 

(syariat) jadikan 


Wa li kulli ummatiq 
dan bagi 
tiap-tiap umat 


TO ** 


,,,, 

Pjj yang tita 

(Bartujiah) 


Sij. ^4-^$ Jp?i\ Z+ki) li 

WShiriun iidhnw fa iiahuknm an'am/il mim hahTmafil Ira^anahum U'A 'ai* .1 


wahidup ilShuw 

yang Esa Tuhan 


fa iiahukum 
maka Tuhan 
kalian 


an'am(i) 

ternak 


mim bahTmatil 
dari binatang 


' razaqahum 
Dia rezekikan 
pada mereka 


m3 'aft 

apa atas 

yang 

w 




wajilat 2ukirallahu i±§ At la±Tna mukhbitln(a) 

bergetar disebut nama apabila orang-orang {34} orang-orang 

Allah yang_yang tunduk 


wa basysyiril asllmu fa lahQ I 
dan berilah berserah maka 

kabar gembira dirilah kalian kepada-Nya 


a mim ir.,-t salati wal muaTmis ’ asabahum ma 'da was sabirTna ' nulubuhum 


wa mim m& salati 

dan dari shalat 

apa yang 


wal muqTmis 
dan orang-orang 
mendirikan 


a$abahum 

menimpa 

mereka 


ma 

apa 

yang 


*ala 

atas 


wa? ?abirTna 
dan orang-orang 
yang sabar 


1 qulubuhum 
hati mereka 




miq sya’a’irillahi 
dari syi'ar-syi'ar 
Allah 


lakum 

untuk 

kalian 


ja‘aln3hs 

Kami 

jadikan 



vunfinunfal » razaanahum 


yuqfiqun(a) 
mereka 
menginfakkan 


razaqnahum 
Kami beri rezeki 
pada mereka 


wajabat fa i±3 Mu/sffrsi ‘alaihS (Is)mallahl fafckurus khairun TlhA lakwm 


fa i±3 
telah maka 

roboh apabila 


sawaff(a) 

berbaris 


‘alaihS 

atasnya 


(is)mallShi 
nama Allah 


faikurus khairuq flhA lakum 

maka (terdapat) padanya bagi 

sebutlah kalian kebaikan kalian 


QU. QZ ^ !i& QM 


sakhKfiarnSha ka2:alika wal-mu'tarr(a) qSni'a 

Kami tunduk- demikian- dan yang cukup dengan apa 

kannya lah meminta yang ada padanya 


wa at'imui minh§ fa kulu junGbuha 

dan berilah dari nya maka lam bung nya 

makan makanlah 


wa tft dimJi'uha luhumuha yanalallSha Lay tasykurun(a) ' la'allakum lakum 

dan tidak darahnya daaina- samDai keoada tidak WOj kalian V^nnava untuk* 


luhumuha 
daging- 
jiya 


yandlall3ha Lay 

sampai kepada tidak 

Allah akan 


tasykurun(a) 

kalian 

bersyukur 

t*r 


^--supaya untuk 

kalian kalian 


p Jk ip’ 

H tukabbiruliaha lakum sakhkharaha kai:Slika } mingkum taqwa yanaluhut wa Iflkiy i 

agar kalian untuk Dia menunduk- demikianlah dari ketakwaan akan sampai akan 

mengag un gkan Allah _ kalian kannya _ kalian _ kepada-Nya _ tetapi - 

— ~ »>u & y' s s .s V 


IrmaflAha 

sesungguhnya 



muhsinin(a) 
orang-orang yang 
berbuat kebaikan 



wa basysyiril 
dan berilah 
kabargembira 

T-wrir 


hadSkum 
Dia menunjuki 
kalian 


ma 

apa atas 

yang 


0 opp £4^ ^ 

Iq yi ihihkn inn^ltoh^ 'omll In-rTn^ . i vn-i i 


kafur(in) 
orang yang ingkar 
(terhadap nikmat) 


kulla khawwSning la yuliibbu innallaha 5 ma nG 
tiap-tiap orang tidak sesungguhnya . u 

yang berthtanat menyukai Allah Denman 




























































sL>l N ij, *-*->feo 2 L? 2 ^' ui^i r t 

ilia g a j r j h a qqi n * mir| diyarihim ukhriju Al lazTna laqadir(un) 

bahwa kecuali tanpa kebenaran dari kampung halaman mereka orang-orang {39} sungguh 

nr 


mir| diyarihim 
dari kampung halaman 
mereka (Mekkah) 


ukhriju 

mereka 

diusir 


Al lazTna 
orang-orang 

ya^g 


laqadlr(un) 

{39} sungguh 

Mahakuasa 


&£k c*"«i 


Mr*** 

»ba'dah urn 


la huddimat bi ba'dil I ba'dahum 

tentu dengan sebagian sebagian 
dirobohkan yang lain mereka 


&& </j55 3>; 

nasa dafullahin wa lau la rabbunaHah(u) yaqulu 

(keganasan) (karena) dansekiranya Tuhankami mereka 

manusia penolakan Allah tidak Allah berkata 






(is)muHahi 
nama Allah 


fThas 

di 

dalamnya 


yu£karu 

disebut 



■vr; saiawatuw 

dan tempat-tempat 
ibadah Yahudi 


wa btya‘uw sawami‘u 

dan gereja- biara-biara 

gereja Nasrani 


i&a 

*• ✓- 

la qawiyyun 
sungguh 
Maha Kuat 


> i* 

3dSi 

innalsaha 

sesungguhnya 

Allah 


y6n?uruh(u) 

menolong 

agama-Nya 


9 S' 

b* 

may 

orang 

yang 


wa la yaqsurannallahu 
dan Allah sungguh 
akan menolong 



l>idS ^Jlj | 

?alata aqamus fil aidi I makkannahum im Ai lazina 

shalat mereka dibumi Kami meneguhkan jika orang-oranc 

mendirikan 




Kami meneguhkan 
mereka 


Ai lazTna 
orang-orang 
yang 


i t* f 

V , , , 

aztz(un) 

{40} MahaPerkasa 


\ >4-1$ liPb 


'anil-mungkar(i) 
dari kemungkaran 


wa nahau 
dan melarang 


bil rnatQfi 
kepada kebaikan 


wa amam 
dan mereka 
menyuruh 


zakata 

zakat 


y» $ 


L^L? 

wa atawuz 
dan 

menunaikan 


Cw 


ka±±abat 

telah 

mendustakan 


mm 

2* 

fa qad 
maka 
sungguh 


^ /~*s »>>f. i " 


yukazzibuka 
mereka men- 
dustakanmu 


Wa iy 
dan 
jika 


'z,z 

{41} 


umur(i) 
segala urusan 
(dikembalikan) 


‘aqibatul wa lillahi 
akibat dan kepada 
Allah 


“TTI . . , 

, K t A ** -' 


ir ‘ ^ T 

lut(iw) waqaumu librahima Wa qaumu wasamud(u) wa ‘aduw nuhiw qaumu ’qablahum 

{43} Lut dan Ibraham dari kaum {42} dan dan'Ad NOh kaum sebelum 

kaum Samud mereka 


*sr 

iumma 

kemudian 


3=^=4 

'nlkafirma 
bagi orang-orang 
kafir 


> > *> 


fa amlaitu 
maka Aku 
tangguhkan 


musa 

Musa 


7 —£ -W 

r»A? j 


wa kuzziba 
dan telah 
didustakan 


madyan(a) 

Madyan 


wa ashabu 
dan penduduk 


m.ii iq gary, ir-.r 

dari negeri 


Fa ka-a^im 
maka berapa 
banyak 


bi\ 


* it ? 
{44} 




naklr(i) 

siksaan 


kana 

adalah 


fa kaifa ' Akhaztuhum 

maka bagaimana Aku azab 

(hebatnya) mereka 




‘s!a ‘urusyiha 
atas atap-atapnya 


khawiyatun 

roboh 


fa hiya 
maka dia 


zalimatur) 

zalim 




w*» 


wa hiya 
dan dia 
(penduduknya) 


ahlaknaha 
Kami membinasakan- 
nya 


9 S S 








fii ardi 
di bumi 


yasTru 

mereka 

berjalan 


A fa lam 
maka apakah {45} 
tidak 


masyld(in) wa qasrim 

yang tinggi dan istana 

(kosong) 


mu'attslatiw wa bi’rim 
yang ditinggalkan dan 
sumur 


l-rJ) ^ oljj tj- ^ 

fa innaha blha yasma‘Qna S±anuy au biha ya'qiluna quIObuy lahum fatakuna 

maka sungguh dengan- mereka telinga atau denqan- mereka hati-hati bagi sehingga 

dia nya mendengar 


biha ya'qiluna 

dengan- mereka 

nya memahami 


1 lahum fatakuna 

bagi sehingga 

mereka menjadi 




WDM 



a -sr 1 337 "p ^ 

39, Diizinkan (berperang) bagi orang-orang 
yang diperangi, karena sesungguhnya me¬ 
reka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha¬ 
kuasa menolong mereka itu, 


Asbabun Nuzul ayat 39 


Dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi Saw. hyrah 
dan Mekkah, Abu Bakar berkata, "Mereka telah 
mengusir Nabi mereka, mereka past} akan binasa” 
Maka turunlah ayat ini yang memben kelonggaran 
untuk berperang bilamana rnnat Islam diamaya. 
(HR Ahmad) 

40. (yaitu) orang-orang yang diusir dari 
kampung halamannya tanpa alasan yang 
benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan 
kami ialah Allah" Seandainya Allah tidak 
menolak (keganasan) sebagian manusia 
dengan sebagian yang lain, tentu telah 
dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja- 
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi 
dan masjid-masjid, yang di dalamnya 
banyak disebut nama Allah. Allah pasti 
akan menolong orang yang menolong 
(agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat, 
Mahaperkasa. 

41. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami 
berikan kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan 
menyuruh berbuat makruf dan mencegah 
dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah 
kembaii segala urusan. 

AYAT-AYAT ALLAH SEBAGAI PENAWAR 
HATl NABI MUHAMMAD SAW. 

42. Dan jika mereka (orang-orang musyrik) 
mendustakan engkau (Muhammad), begitu 
pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, 
kaum Nuh, 'Ad, dan Samud (juga telah 
mendustakan rasul-rasul-Nya), 

43. dan (demikian juga) kaum Ibrahim dan 
kaum Lut, 

44. dan penduduk Madyan. Dan Musa (juga) 
telah didustakan, namun Aku beri tenggang 
waktu kepada orang-orang kafir, kemudian 
Aku siksa mereka, maka betapa hebatnya 
siksaan-Ku. 

45. Maka betap^ banyak negeri yang 
telah Kami binasakar^ karena (penduduk) 
nya dalam keadaan zalim, sehingga run- 
tuh bangunan-bangunannya dan (betapa 
banyak pula) sumur yang telah ditinggal¬ 
kan dan istana yang tinggi (tidak ada peng- 
huninya). 

46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan 
di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat 
memahami, telinga mereka dapat men¬ 
dengar? Sebenarnya bukan mata itu yang 
buta, tetapi yang buta ialah hati yang di 
dalam dada. 










































Surah Ke-22 


JuzKe- 17 


m 3 38 T~ ”wT fa - 

47. Dan mereka meminta kepadamu 
(Muhammad) agar azab itu disegerakan, 
padahal Allah tidak akan menyalahi janji- 
Nya. Dan sesungguhnya sehari di sisiTuhan- 
mu adalah seperti seribu tahun menurut 
perhitunganmu. 

48. Dan berapa banyak negeri yang Aku 
tangguhkan (penghancuran)nya, karena 
penduduknya berbuat zalim, kemudian 
Aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah 
tempat kembali (segala sesuatu). 

TUGAS RASUL ADALAH MEMBERI PER¬ 
INGATAN 

I 49. Katakanlah (Muhammad), "Wahai ma- 
nusia! Sesungguhnya aku (diutus) kepadamu 
sebagai pemberi peringatan yang nyata." 

50. Maka orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka memper- 
oleh ampunan dan rezeki yang mulia. 

51. Tetapi orang-orang yang berusaha me- 
nentang ayat-ayat Kami dengan maksud 
melemahkan (kemauan untuk beriman), 
mereka itu adalah penghuni-penghuni ne- 
raka Jahim. 

52. Dan Kami tidak mengutus seorang 
rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum 
engkau (Muhammad), melainkan apabila 
dia mempunyai suatu keinginan, 549 ^ setan 
pun memasukkan godaan-godaan ke dalam 
keinginannya itu. Tetapi Allah menghilang- 
kan apa yang dimasukkan setan itu, dan 
Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana, 

53. Dia (Allah) ingin menjadikan godaan 
yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan 
bagi orang-orang yang dalam hatinya ada 
penyakit dan orang yang berhati keras. Dan 
orang-orang yang zalim itu benar-benar da¬ 
lam permusuhan yang jauh, 

54. dan agar orang-orang yang telah diberi 
ilmu meyakini bahwa (Al-Qur'an) itu benar 
dariTuhanmu, lalu mereka beriman dan hati 
mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, 
Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang 
yang beriman kepada jalan yang lurus. 

55. Dan orang-orang kafir itu senantiasa 
ragu mengenai hal itu (Al-Qur'an), hingga 
saat (kematiannya) datang kepada mereka 
dengan tiba-tiba, atau azab hari Kiamat 
yang datang kepada mereka. 


549) Sebagaian mufasir mengartikan tamanna 
dengan "membaca" dan umniyyatihi dengan 
"bacaannya". Yaitu apabila Nabi saw. membaca 
suatu ayat yang isinya memberikan peringatan 
kepada orang-orang kafir, mereka segera mengikuti 
bacaan Nabi saw. dengan tambahan kata-kata yang 
membenarkan keyakinan mereka. 



m 




yauman wa tnna 
sehari dan 

sesungguhnya 


wa'dah(Q) 

janji-Nya 



** ** \C *> i'T ^ . \\?' ‘'a*'' » 


o 

Wa yasta'jilonaka 

dan mereka minta 
disegerakan pada kamu 


ming 

dari 


Wa ka-ayyim 
dan berapa 
banyak 


{47} 


ta'uddGn(a) 

kalian 

hitung 

ira: 


mim ma 
dart apa 
yang 


sanatim 

tahun 


ka-alfi 

seperti 

seribu 


r 3bi»Kji 

di sisiTuhanmu 




masir(u) wa ilayyat akha£tuha Summa zslimatuq 

tempat dan kepada- Aku kemudian zalim 

kembali Ku mengazabnya 


wa hiya lari a amiaitu qaryntliy 

dan (Pen- padanya Aku tangguhkan negeri 
duduknya) (siksaannya) 

- « TTJKi 




Fal lazina . m mubln(un) nazTrum iakum ana innama nasu ya ayyuhan Qul 

maka orang- 149) yang pemberi kepada aku sungguh manusia wahai katakanlah V 

orang yang nyata peringatan kalian _ hanyalah _ ( Muham 

A * * „ > i i \t t'f s* 

%£) 

karim(un) wa rizqung magfnatuw Mahum salibati wa‘amilus 

{50} yang dan ampunan bagi kebajikan dan 

mulia rezeki mereka mengerjakan 


(Muhammad) 



jahim(i) 

neraka 

jahanam 


asfiabul 

penghuni 


"7 v> f 

mii'5ii7Tna fT 3v5tin?f 


'>1 

wa ‘amilus Srotinfr 

dan beriman 

mengerjakan 


U tQ’jk a 

penghuni mereka taengan maksuaj paaa ayai-ayai ueiuiana uan uiany- 

itu melemahkan Kami (menentang) orang yang 

.twj, 

(Lj 'ii Crl LJ-ijI Ujfp 

- -* i±S ilia wa la nabivyin ^ mirrasOliw mirvg qahliko arsalna Wa ma 

oabila melain- dan tidal< dari rasul dari sebelumnya Kami dan {51} 


mu'ajizTna 
(dengan maksud) 
melem ahkan 


- 

fT SyStina 
pada ayat-ayat 


I 


9 ^ ^ 

sa'au 

berusaha 

(menentang) 


/ * * 

a.% 

Wal iaJrlna 
dan orang- 


lamanna i±S ilia v/a la nabivyin ^ mir rasdliw mirvgqahliko arsalna Warns 

dia ber- apabila melain- dan tida1< dari rasul dari sebelumnya Kami dan {51} 

keinginan kan seor ang nabi _ _ _ me ngutus _ tidak _ 

S. e J 

syaitanu yulqisy fa yaqsaT<hullahu fi umniyyatiha) syaitanu M 

(oleh) setan dimasukkan a P a maka Allah menghapus pada keinginannya setan 

yang 


Liyaj'ala haklm(ul) ‘alTmun wallahu ayatih(T) yubl 

srpns Din hpnriak f521 Mahabijaksana Maha dan avat- Allah r 


>> 


Lt yaj aia 

karena Dia hendak {52} 
menjadikan 


■{LM & 

wa! qasiyati mara^luw 

dan orang (ada) 

yang keras penyakit _ 

A 9 '\' 


‘alTmun 

Maha 

Mengetahui 


wallahu 

dan 

Allah 


ayatih(T) 

ayat- 

ayat-Nya 


aiqasy 

metHti 1 - 

pariran 

itj 

« i 


yubkimullahu 
Allah menguatkan 


summa 

kemir- 

dian 



ft qulubihim 
dalam 
hati mereka 


lil lamina 
bagi orang- 
orang yang 


fitnatal 

(sebagai) 

cobaan 


C 

syaitanu yulqisy nia 

(oleh) dimasuk- ftps 

kan ynng 


lOTj 

/a liya’lamal "baldtiw) syiqSqim la fi ?alimTna 

dan supaya {53} vana jau h pertentangan benar-benar orang-orang zalim 

nengetahui dalam _ 

)ihT fa yu’minu mir rabbika haqqu annahul "ilma 

ngan- lalu mereka dariTuhan benar bahwasanya ilmu 

lya beriman_ kamu _ ia (Al- Qur'an)_ 


aviaaaim ta R zalimTna 


lya beriman_ kamu _ ia (Al- Qur'an)__ 

\*£a\ 4 jil 5 b a) 

ila ?iratim "smanQ lazina lahadil wa innallaha qufubuhum lahu 

kepada beriman orang-orang sungguh mem- dan sesung- hati-hati mereka pada-N 

jalan yang beri petunjuk guh nya Allah _ 



, > 

qufubuhum tahu fa tukhbita 

hati-hati mereka pada-Nya maka tunduk 


jalan yang beri petunjuk guh nya Allah _ 

l me 

ts minhu ff miryatim kafarQ lazina Wa ia yazalu! f54{ 

iga tentang dalam keraguan kafir orang-orang dan tidak pernah 

(Al-Qur'an) yang_berhenti 


mustaqrm(in) 
yang lurus 


/**> * 
w r;" 

aqimum yaumin ‘azSbu 

{55} yang tidak ada hari harj azab 

setelahnya (hari kiamat) 


’ya'tiyahum au bagtatan sa'atu 'ta’tiyahumu 


I 'S' 




ya'tiyahum 
datang kepada 
mereka 


bagtatan 

dengan 

tiba-tiba 


sa'atu 

waktu 


'ta’tiyahumus 
datang kepada 



M.iild Silflh TriMilith 

iVS.4 fq* 














































































& dk 0 ^ 

{56} 


katerp 

kafir 


Wal la£Tna 
dan orang- 
orang yang 


na7m(i) 
(yang penuh) 
kenikmatan 


IT jannatin 
(berada) 
dalam surga 

JB0~ 


?aliliati 

kebajikan 


wa ‘amilus 
dan mengerjakan 


muhm(un) ‘alburn ' lahum f a (jig-j^a bi ayatina wa ka22abu 

{57} yang azab bagi maka mereka ayat-ayat dan mendustakan 

menghinakan 


' lahum 
bagi 
mereka 


fa ulS’ika 
maka mereka 
itu 


bi ayatina 
ayat-ayat 
Kami 




> 

f *> 

S * 



<D.k> 

matu 

mati 

3U 

atau 

qulUti 

mereka terbunuh 

Gumma 

kemudian 

IT sabliillahi 
di jalan Allah 

hajaru 

mereka hijrah 

Wal lazlna 
dan orang- 





LSjy 

la huwa wa innallSha basana(n) rizqan la yarzuqannahumullShu 

sungguh dan sesungguhnya yang baik rezeki pasti Allah akan 

Dia Allah 

TV 


WTi 


basana(n) 
yang baik 
(surga) 

TO 


la yarzuqannahumullShu 
pasti Allah akan 
beri rezeki pada mereka 


vardaunah(u) mudkhalay l La yudkhilannahum 


yar^aunah(u) 
yang mereka 
menyukainya 


mudkhalay 
(melalui) 
tempat masuk 


1 La yudkhilannahum 
sungguh Dia akan 
memasukkan mereka 


r^ziqin(a) 
pemheii rezeki 


Sk^rt 

bi mi&li ‘Sqaba wa man Malika 

serupa dengan membalas dan barang demikian 

siapa yang 






-1 •£ 


la ‘alTmun wa mnaUSha 

sungguh Maha dan iesung- 

Mengetahui guhnya AlSah 


ft 


iii o? p c 


layan?urannahullah(u) 
sungguh Allah akan 
menolongnya 


‘aiaihi 

atasnya 


bugiya 
dia di 
aniaya 


summa 

kemudian 


^ <s > t »> i *5< > 


‘uqiba bihT 
ditimpakan apa 

kepadanya yang 


tafia 

malam 


yGlijul 
memasukkan 


bi annallaha 
karena Allah 


Malika 

demikian 

itu 


<| 

{60} 




gafur(un) 

Maha 

Pengampun 





ba$lr(un) samfum 

Maha Maha 

Melihat Mendengar 


j 4 ] 4 


wa annallaha 
dan bahwasanya 


fil laili 
ke dalam 
malam 


nahSra 

siang 


wa yulijun 
dan 

memasukkan 


fin riahSrt 
ke dalam siang 


w*» 

/ »> » x 

CL 

yad“Qna ma 

mereka seru apa 

yang 


t* • ,L j* auI-^LT j (jp 


wa anna 
dan sesung¬ 
guhnya 


haqqu 
yang hak 


huwa I 
Dia 


bi annallaha 
karena Allah 


Malika 
demikian {61} 

itu 




kabir(u) 
tOZj Mahabesar 


‘aliyyul huwa I 

Mahatinggi Dia 


wa annallaha 
dan bahwasanya 
Allah 


batilu 

kebatilan 


huwal 

adalah 


mw 

* > » 

min ddnlhil 
darl »?tain-Nya 


dSs £^”1! js j3i 


ardu f a tu§bihul 

bum! maka menjadilah 


ma’a(ri) 

air 

(hujan) 


minas sama i 
dari langit 


aqzaia 

menurunkan 


U 

fis samawati mS 

ada dilangit apa 

yang 

hamid(u) 

{64} MahaTerpuji 


^ w 

LahQ khabTr(un) 

kepunyaan- {63} Maha 

Nya Mengetahui 



tara A lam 
kamu apaka h 

melihat hdak 


JhJ 



• 41 I »» j fr 

56. Kekuasaan pada hari itu ada pada 
Allah, Dia memberi keputusan di antara 
mereka. Maka orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan berada dalam 
surga-surga yang penuh kenikmatan. 

57. Dan orang-orang kafir dan yang 
mendustakan ayat-ayat Kami, mereka 
akan merasakan azab yang menghinakan. 

BALASAN TERHADAP ORANG-ORANG 
YANG MATI DALAM BERHfJRAH DI 
JALAN ALLAH 

58. Dan orang-orang yang berhijrah di 
jalan Allah, kemudian mereka terbunuh 
atau mati, sungguh, Allah akan memberi- 
kan kepada mereka rezeki yang baik 
(surga). Dan sesungguhnya Allah adalah 
pemberi rezeki yang terbaik. 

59. Sungguh, Dia (Allah) pasti akan mema¬ 
sukkan mereka ke tempat masuk (surga) 
yang mereka sukai. Dan sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. 

60. Demikianlah, dan barang siapa mem¬ 
balas seimbang dengan (kezaliman) 
penganiayaan yang pernah dia derita 
kemudian dia zalimi (lagi), pasti Allah 
akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha 
Pemaaf, Maha Pengampun. 

61. Demikianlah karena Allah (kuasa) 
memasukkan malam ke dalam siang, dan 
memasukkan siang ke dalam malam, dan 
sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 
Melihat. 

62. Demikianlah (kebesaran Allah) karena 
Allah, Dialah (Tuhan) Yang Hak. Dan apa 
saja yang mereka seru selain Dia, itulah 
yang batil, dan sungguh Allah, Dialah 
Yang Mahatinggi, Mahabesar. 

NIKMAT ALLAH KEPADA MANUSIA 

63. Tidakkah engkau memperhatikan 
bahwa Allah menurunkan air (hujan) dari 
langit, sehingga bumi menjadi hijau? 
Sungguh, Allah Mahahalus, Maha Menge¬ 
tahui. 

64. Milik-Nyalah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dan Allah 
benar-benar Mahakaya, Maha Terpuji. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Hakikat dan Batasart Qira'ah 

Qira'at menurut bahasa adalatv bentuk iamak 
dari kata qira'ah. Dia mefUj&akan mashdar dari 
kata kerja qara'a yang artinya mengucapkan 
dengan lafal. Dengan demikian, art) qira'ah 
adalah talaffuzh atau peiafalan. 





















































€ 


340 


22. Al-H AJJ 
(Haji) 


65. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa 
Allah menundukkan bagimu (manusia) apa 
yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar 
di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia 
menahan (benda-benda) langit agar tidak 
jatuh ke bumi, melainkan dengan izin- 
Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha 
Penyayang kepada manusia. 

66. Dan Dialah yang menghidupkan kamu, 
kemudian mematikan kamu, kemudian 
menghidupkan kamu kembali (pada hari 
kebangkitan). Sungguh, manusia itu sangat 
kufur nikmat. 

TIAP-TIAP UMAX MEMPUNYAI SYARIAT 
YANGTERTENTU 

67. Bagi setiap umat telah Kami tetapkan 
syariat tertentu yang (hams) mereka 
amalkan, maka tidak sepantasnya mereka 
berbantahan dengan engkau dalam urusan 
(syariat) ini, dan serulah (mereka) kepada 
Tuhanmu. Sungguh, engkau (Muhammad) 
berada di jalan yang lurus. 

68. Dan jika mereka membantah engkau, 
maka katakanlah, "Allah lebih tahu tentang 
apa yang kamu kerjakan." 

69. Allah akan mengadili di antara kamu 
pada hari Kiamat tentang apa yang dahulu 
kamu memperselisihkannya. 

70. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah 
mengetahui apa yang di langit dan di 
bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah 
terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh Mahfuz). 
Sesungguhnya yang demikian itu sangat 
mudah bagi Allah. 

KELEMAHAN PENDIRIAN ORANG-ORANG 
KAFIR DALAM MENYEMBAH SELAIN ALLAH 

71. Dan mereka menyembah selain Allah, 
tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan 
mereka tidak mempunyai pengetahuan 
(pula) tentang itu. Bagi orang-orang yang 
zalim tidak ada seorang penolong pun. 

72. Dan apabila dibacakan di hadapan me¬ 
reka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya 
engkau akan melihat (tanda-tanda) keing- 
karan pada wajah orang-orang kafir itu. 
Hampir-hampir mereka menyerang orang- 
orang yang membacakan ayat-ayat Kami 
kepada mereka. Katakanlah (Muhammad), 
"Apakah akan aku kabarkan kepadamu 
(mengenai sesuatu) yang lebih buruk 
daripada itu, (yaitu) neraka?" Allah telah 
mengancamkannya (neraka) kepada orang- 
orang kafir. Dan (neraka itu) seburuk-buruk 
tempat kembali. 





lajtf 

berlayar 


vy&i fuLkja 
dan perahu 


fil argli 
ada di bumi 


ms lakum sakhkhara annallaha lam Alum 

apa bagi menun- bahwasanya kamu tidak- 

yang kalian dukkan Allah melihat 


v% * 'e a && « Vi 

bi'iznih(T) , ilia 'atal ardi taqa'a ai l sama’a wayumsikus bi'amnfcQ) 

dengan kecuali kebumi faaar tidak) akan (benda-benda) dan Dia dengan 

izin-Nya 


taqa'a 
(agar tidak) 
jatuh 


samaa 
(benda-benda) 
langit 


h'amrihOf: 

dengan 

perin tah-Nya 


’Sw 4 ^ 0 ) 

1 ahyakum ^*la±T Wa huwal rahim(un) la ra’ufur bin nasi innallSha 

menghidupkan Yang dan Dia {65} Maha benar-benar kepada sesungguhnj 

Penyayang 


(g} {===& 51 

lakafur(un) irysSna innal ' yuhyTkum 

{66} sungguh ingkar manusia sesung- menghidupkan 

guhnya kalian (hari kiamat) 

'W “ 



bin nasi innallSha 

kepada sesungguhnya 

manusia Allah 


yumTiukum iumcrta 
mematikan kemudian 
kalian 


ta 13 yunizi'unriaka nasikuhu ’ hum maqsakan ja‘a!n3 Li kulli ummatig 

maka janganlah mereka menjalankannya mereka cara beribadah Kami bagi tiap-tiap 

membantah Kamu 


maqsakan 
cara beribadah 
(Syariat) 


ja‘alna 

Kami 

jadikan 


Li kulli ummatiq 
bagi tiap-tiap 
umat 


^mustaqTm(in) hudam la ‘ala innaka ila rabbik(a) wad“u fil amrl 

yang lurus petunjuk benar-benar sungguh kepada Tuhanmu dan dalam urusan 

diatas kamu serulah (Syariat) 


a) 3: oibs l. f£i sij 

) yatikurr.u Allahu ta'malun(a) bim3 a’larnu fa qulifiahu jSdalQka Wa Iry 

Maha Allah {68} kalian kerjakan dengan Maha maka katakanlah mereka mem- dan 

Mengadili apa yang Mengetahui Allah bantah kamu jika 


*3 - 

takhtalifun(a) 
{69} berselisih 


5P j£r o, V 

italifun(a) fthi kuqtum fTma qiyamati yaumal \ bainakum 

;rselisih di dalamnya kalian tentang Kiamat pada di antara kalian 


fihl 
di dalamnya 


fTma 
tentang 
apa yang 


qiyamati 

Kiamat 


yaumal 

pada 

hari 


bainakum 
di antara kalian 


ams inna wal-argt(i) ^ fis sama’i ^ ma I yalamu annallaha } ta'lam A lam 

dan bumi 


inna 

itu sesung¬ 

guhnya 


fis sama’i 
ada di langit 


yalamu 
apa Maha 
yang Mengetahui 


annallaha 
bahwasanya 
Allah 


kamu tidak- 

mengetahui kah 


J, •>» 

miry dunillahi 
dartaetaln Allah 


{70} 




Wa ya'budOna 
dan mereka 
menyembah 


yaslr(un) 

mudah 


‘alallahi 
atas Allah 




Malika Inna 
itu sesung¬ 

guhnya 


fi kitab(in) 
di dalam 
Kitab, 


ii pL iLLii ft ojk yC 

Hz z^llmina warns 'ilm(un) bihi flahum laisa wa m3 sultSnaw bihT yunazzil m3 lam 


N^ wa m3 

bag! ur^ng- dan 

orang zalim tidaklah 


'ilm(un) bihi 
llmu dengan- 
nya 


flahum 

bagi 

mereka 


laisa wa m3 sult3naw bihT yunazzil m3 lam 

tidak dan apa keterangan dengan- menu- apa yang 

yang nya runkan tidak 




) 


4 



v>,v » y> 

taul JF I As 


3y3tun3 

ayat-ayat 

Kami 


‘alaihim 

atas 

mereka 


tutl3 

dibacakan 


Wa iz3 
dan 
apabila 


0 

{71} 


min na§Tr(in) 
dari seorang 
penolong 


yasfun^ 
menyersng 



di )£Z 


mungkar(a) 

kemungkaran 


kafarul 

kafir 



fi wujuhil 
pada 

wajah-wajah 


mw mm / w V* ^ .x %> ♦ ^ 

5* J 5 f- 

miry bi syarrim a fa unabbi’ukum qul 3y3tina ‘alaihim yatlDna 

rjari dengan yang maukah kujelaskan katakan- ayat-ayat atas mereka membacakan 

lebih buruk pada kalian lah Kami 


3^ x 1 

bil Ia2ina 
kepada orang- 
orang yang 


maslr(u) wa bi’sal 


'S’ ^ ^ ^ <X 

3 Xjb'S&$ 


wa'adahallahul 
(yang) Allah telah 


an-nar(u) ^3likum 

api demikian 

























































J *s ks -J &&_bi 

lah(u) wa lawijtama'u iubabaw yakhluqu lay mir| dunillahi tad una 

untuknya walaupun mereka seekor menciptakan 


berkumpul 


lalat 


tidak 

akan 


dari selain Allah 


kalian seru 


da'ufat minh(u) 

darinya 


lemah 


Ills. <X&\ 

la yastangqiiuhu syai’al £ubabu 'yaslubhumuz wa iy 

tidaklah mereka sesuatu lalat merampas dan 


la yastangqiiuhu 
tidaklah mereka 
mempertahankannya 



qadarullaha Ma 

mereka tidaklah 

menghargai Allah 


* 5 * 

{73} 


W*» TI 


'yaslubhumuz wa iy 
merampas dan 

mereka jika 


r, djusn 


wal-matlub(u) 
dan yang 
disembah 


mbu 

yang 

menyembah 


& 0 ^ 4^ ii]I 

{74} 


minal mala’ikati 
dari malaikat 


yastafi Allahu 

Maha Memilih Allah 


'azTz(un) la qawiyyun innallaha 

Maha Maha Kuat sesungguhnya 

Perkasa Allah 


/ . 


Ya'lamu ba$tr(un) samfum 

Dia mengetahui {75} Maha Maha 

Melihat Mendengar 


;- v* * h an 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


wa minan-nas(i) 
dan dari manusia 


rusulaw 

(sebagai) 

utusan-utusan 


I n 


umiir(u) 
{76} se ga I a 

urusan 




turja'u! 

dikembalikan 


wa ilallahi 
dan kepada 
Allah 



Ey C 

wa ma ’ baina aidThim mil 

dan apa dihadapan mereka apa 

yang yang 


- -—---^- OT 

\jxL-\j 14^=31 dJ.$\ c£lS 


wa'budu 
dan sembahlah 


(ir)ka‘u 
rukuklah kalian 


amanur 

beriman 


Ya ayyuhal 
wanai 


0 t 

tuflihun(a) ’ la'flllalrifm 

{77} beruntung 


la'allakum 
agar kalian 


luitmu 

kebaikan 


Vabbakum 
Tuhan kalian 


. - T'V ~ “ ( " 7 

(ij)tabskum huwaj jihadih(T) haqqa filiahi WajahidQ 

memilih kalian Dia jihadnya sebenar- di (jalan) dan berjihadlah 


haqqa 

sebenar- 

benar 


fillahi 
di (jalan) 
Allah 


Wa jahidO 
dan berjihadlah 


\ sammakumul huwa ibrahlm(a) * abikum miliata h=.rai«nt ^ alaikum 

menamakan dia Ibrahim bapak kalian agama ™ tin dalam agama . 

ka | jan dari kesempitan kalian 

&*£ Wc* 

‘alaikum syahTdan rasulu li yakunar wa ff h3±a ming qablu muslimTna 

atas kalian (sebagai) saksi Rasul supaya dan dalam dari sebelumnya orang-orang 

menjadi ini (Al-Qur'an) muslim 

--:-:--— - II - wr . .. 


\% yaS “MS 


zakata wa atuz salata 

zakat dan shalat 

tunaikanlah 


'alan-nas(i) 
atas manusia 


syuhada’a 

saksi-saksi 


wa takunu 
dan kalian 
menjadi 


w 


na$Tr(u) wa ni’man mauia fa ni'mal maulSkum huwa billah(i) wa‘ta§imO 

{78} penolong dan sebaik- pelindung maka pelindung Dia kepada dan berpegang 

baik sebaik-baik kalian Allah teguhlah kalian 



" rVTutJtf Jo’Jj iti'iJM 1 ..-..! 

m MsiiJd '.iinh Tnwibh 

Wiljlt: ftrlllttasti 

■*> 7/larfH inffim 
ryiLiifi.l F.lr a 


22. AI-HAJJ 
(Haji) 


341 


¥ 




73. Wahai manusia! Telah dibuat suatu 
perumpamaan. Maka dengarkanlah! 
Sesungguhnya segala yang kamu seru 
selain Allah tidak dapat menciptakan 
seekor lalat pun, walaupun mereka ber- 
satu untuk menciptakannya. Dan jika 
lalat itu merampas sesuatu dari mereka, 
mereka tidak akan dapat merebutnya 
kembali dari lalat itu. Sama lemahnya 
yang menyembah dan yang disembah. 

74. Mereka tidak mengagungkan Allah 
dengan sebenar-benarnya. Sungguh, 
Allah Mahakuat, Mahaperkasa. 

75. Allah memilih para utusan-(Nya) dari 
malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. 

76. Dia (Allah) mengetahui apa yang 
di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka. Dan hanya kepada 
Allah dikembalikan segala urusan. 

77. Wahai orang-orang yang beriman! 
Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah 
Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar 
kamu beruntung. 

AGAMA ISLAM BUKANLAH AGAMA 
YANG SEMPIT 

78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah 
dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu, dan Dia 
tidak menjadikan kesukaran untukmu 
dalam agama. (Ikutilah) agama nenek 
moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah 
menamakan kamu orang-orang muslim 
sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam 
(Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) 
itu menjadi saksi atas dirimu dan agar 
kamu semua menjadi saksi atas segenap 
manusia. Maka laksanakaniah salat dan 
tunaikanlah zakat, berpegangteguhlah 
kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia 
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik 
penolong. 


AL-MU'MIM® 

Makkiyyab 

Sutahke-23 IlSayM 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Mushaf-mushaf Utsmani telah memuat bagian 
besar dari macam-macam bacaan secara 
tertulis. Macam-macam bacaan tersebut 
dinuki! dart lembara rviembaran Abu Bakar 
■ ash-Shtddiq ra. dan dari mushaf-mushaf yang 
; telah dttults di hadapan Nabi saw. Lembaran-* 
iembamn Abu Bakar r.a. juga dinukil dart 
catatan-catatan di Hngkungan keiuarga Nabi 
yang telah ditulis di hadapan beiiau dan dart 
para sahabat lam yang telah menulisnya di 
hadapan beiiau* 






































































4 


342 


S3. AI-MU'MINGN 

(Or*ng-orang yang BflHman) 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KEMENANGAN ORANG-ORANG MUKMIN 

Tujuh Karakteristik yang Menjadikan 
Orang-orang Mukmin Beruntung 

1. Sungguh beruntung orang-orang yang 
beriman, 

2. fyaitu) orang yang khusyuk dalam 
salatnya, 

3. dan orang yang menjauhkan diri dari (per- 
buatan dan perkataan) yang tidak berguna, 

4 . dan orang yang menunaikan zakat r 

5. dan orang yang memelihara kemaluanm 

ya, 

6. kecuafi terhadap Istri-istri mereka atau 
hamba sahaya yang mereka miliki; 550) maka 
sesungguhnya mereka tidak tercela. 

7. Tetapi siapa yang mencari di balik itu 
(zina, dan sebagainya), maka mereka itulah 
orang-orang yang melampaui batas. 

8. Dan (sungguh beruntung) orang yang 
memelihara amanat-amanat dan janjinya, 

9. serta orang yang memelihara salatnya. 

10. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, 

11. (yakni) yang akan mewarisi (surga) 
Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. 

Perkembangan Kejadian Manusia dan Kehi- 
dupannya diAkhirat 

12. Dan sungguh, Kami telah menciptakan 
manusia dari saripati (berasal) dari tanah. 

13. Kemudian Kami menjadikannya air mani 
(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 
(rahim). 

14. Kemudian, air mani itu Kami jadikan 
sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang 
melekat itu Kami jadikan segumpal daging, 
dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan 
tulang belulang, lalu tulang-belulang itu 
Kami bungkus dengan daging. Kemudian, 
Kami menjadikannya makhluk yang 
(berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta 
yang paling baik. 

15. Kemudian setelah itu, sungguh kamu 
pasti mati. 

16. Kemudian, sungguh kamu akan dibang- 
kitkan (dari kuburmu) pada hari Kiamat. 

Langit dan Segala Sesuatu yang Ada di Bumi, 
Diciptakan oleh Allah untuk Kelanjutan Kehi- 
dupan Manusia yang Wajib Disyukuri 

17. Dan sungguh, Kami telah menciptakan 
tujuh (lapis) langit di atas kamu, dan Kami 
tidaklah iengah terhadap ciptaan (Kami). 

550) Hamba sahaya (budak-budak) yang didapat 
dalam peperangan dengan orang kafir, bukan 
budak yang didapat di luar peperangan agama, yang 
sekarang sudah tidak ada lagi. 


0 oikP ’ 1 cF a 

I fT ullilihim I hum AllaPina mu'minun(a) aflahnl Gad 



mu'minun(a) 
Orang-orang 
yang beriman 


afiahal Gad 
telah Sungguh 

beruntung 


mu'ridOn(a) 
mereka menpuhkan 
diri 


p m 

‘anil lanwi 'hum Wal 


anil lagwi 
dari perbuatan 
tidak berguna 


hum Wal Lai to® 

mereka dan orang- 

orang yang 


ujh k) 

h-afi?un(aj Ji i'unjfihim 1 hum Wal la±Tna f&UCInfcl 

1 mereka pada kemaluan mereka dan orang- mereka 

mereka 


dan orang- 
orang yang 


fall fin (a] 
mereka 
menunaikan 


m 3 ' ’?r &1 

gairu malummla) * m3 malakar afmSruihum au ' ‘ala azwajihirn 

tidak tercels 


1 fa ktrtahum, 
makatungguh 
mereka 


m3 malakat s 
hamba-hamba sshaya kjlian 


azwajihirn 
atas istri-istri 
mereka 


<y$\j @ ik 'jj L ^S\ 

i«4Tnn 'hnmiil fa ula’ilfn Malika wara’a tana Fa manti 


hum Wal la±Tna 

mereka dan orang- 

orang yang 


'ad un (a) 
orang-orang yang 
melampaui batas 


taga Fa manrtj 1 
mencari maka barang 
siapa yang 


&&& > 



b'Cl'iS dll t Juij 




9 » s 9 ' 9 . ti 

I 

'hum 


{ 11 } 


m ^ 


^ W 

Summa 

kemudian llOj 


'sm — to ^ u »i- «i, r u ir u " 

*** , ~ - . ... ._r_. a i A. .* . \ min ilalatirn 


m a kin (in) 

yang 

kokoh 


w 


aararim 
dalam 
tempat (rahim) 


nutfatag 
air mani 


ja'alnahu Summa 
Kami jadikan-kemudian {12} 


migi ttn(in) 

dari tanah 


min sulalatirn 
dari saripati 


nya 


1*1 


4 JJL 11 a m c* AkJm II bSi- 


fa khaiaqnai 
lalu Kami 
ciptakan 


mudgatan 

segumpal 
daging 

II. u 


‘alaqata 
segumpal 
da rah 


fa khalaqnal 
lalu Kami 
ciptakan 


‘alaqatan 
segumpal 
da rah 


nutfata 
air mani 


ntuiiaqnan 

Kami 

ciptakan 


132 - ijyi ^"lULe iliiil 


khalqan aqsya’nShu Summa lahman 
ciptaan Kami menjadi- kemudian daging 
kannya 

W> ^ 


izama 

tulang 


fa kasaunal 
lalu Kami 
bungkus 


i?amaq 

tulang 


mudgata 

segumpal 

daging 


setelah 

itu 



c * 


r w 

Summa r 14 , 
kemudian 


khaliqm(a) 

Maha 

Pencipta 


ahsanul 

sebaik-baik 


l >1 

fa tabSrakallahu akhar(a) 

maka Mahasuci yang 

Allah lain 


Ti-IT ^ 

Wa iaqad 

dan {16} 

sungguh 


w 


- ---■ !A - Iamayyit0n(^ 

kalian 


qiyamati 
Kiar 



innakum Summa 
sungguh kemudian {15} 
kalian 


pasti mati 


1 X\\ " \" 

w * ojXi-c- Uj cVL iU- 

gafilin(a) 'anil khalqi kunna wa ma tara'iqa fauqakum khalaqnS 

(171 Kamilalai dari ciptaan Kami dan tidak jalan t.,-.,,? di atas Kami 

11 n Kami laiai v riannin tu J uh kalian dDtakan 


fara'iqa 

jalan 
(langit) 


fauqakum 

di atas 
kalian 

ilnitd IhIz munfitvil 

If ISWrfiJ Silwhi tfl Wrld'ti 
Msda w*jih Mmintii 

||* Mflldd la 

Wa*l4 F/rf-*i 



























































Surah Ke-23 


JuzKe-18 


re 


nr 


^A ^JWo5 

w 


minas sam&T 
dari langit 


tA> eij ^'4 iiO 4^i 'ili b0V 

iShu b 
ni 

:annya 

£3 


fa askannShu 
lalu Kami 
menempatkannya 

— "W^ 



bi qadariq 
dengan 
kadar 


X\ 


anggur 




a? {D* 


* s'' 


xx 

A 


ddrl 


,r | takhruju 

M keluar 


XN v 

{19} 


blS 6 C)jjx2i 

Fa ansya'nS 
maka Kami {18} 
tumbuhkan 

W 


laqadirOn(a) 
sungguh 
Maha Kuasa 


biliT 

dengan- 

nya 


44 4 P 


Wa syajarataq 
dan pohon 
(Zaitun) 


ta’kulun(a) 

kalian 

makan 


wa minha 
dan 
darinya 


kasTratuw 

yang 

banvak 


fawakihu 

buah- 

buahan 


fflia 

di dalam- 
nya 


lakum 

bagi 

kalian 


a p si» 0 M ^ 


fll lakum 

dalam bagi 
kalian 


if 

X’ 


Wa inna 
dan 

sungguh 


{ 20 } 


lil-akilTn(a) 
bagi orang-orang 
yang makan 


wa ?ibgil 
dan 
bumbu 


bid duhni 
dengan 
minyak 


tambutu 
ia tumbuh 


tCiri sama’a 
Jursina 


n u 


& Pj zr&z 


kaSTratuw 

yang 

banyak 


jaany ak 

Wa laqad 
dan 

sungguh 


manSfi'u 

manfaat 


fThS 

didalam- 

nya 


wa lakum 
dan bagi 
kalian 


IT butQniha 
dal am 
perutnya 


Fflim ma 
dari apa 
yang 


nusqikum 
Kami memberi 
minum kalian 


la'ibrah{tan) 
sungguh ada 
pelajaran 


an*ami 
blnatang 
tern a k 


o 

{ 22 } 


tuhmalun(a) 
kalian 
diangkut 


wa ‘alal fulki 
dan di atas 
perahu 


Wa ‘a la i ha 
dan di 
atasnya 


; n j 

{21} 




ta'kulun(a) 
kalian makan 


wa minha 
dan 
darinya 



3 \j&\ +£ Ji 


\ 

** 1 




.STS' 


(i)budullaha 

sembahlah 

Allah 


ya qaumi 
wahai 
kaumku 


fa q§la 
lalu dia 


i!S qaumihT 
kepada 
kaumnya 


ndhan 

Nuh 


arsalnS 
Kami tel ah 
mengutus 


kafarQ 

kafir 


laZTna 
orang-orang 
yang 


mala'ul 

pemuka- 

pemuka 


3 & 



& <s< 
6 

Fa qSlal 
maka 
berkata 

{23} 

afala tattaqun(a) 
maka apakah kafian 
tidak bertakwa 

gairuh 

selain 

Dia 


ill! *La* Jj ol ^ ^ V) 

la aqzala syS’allShu wa lau ‘alaikum yatafaddala aw yurTdu mtelukum basyarum ills 

tentu Dia Allah dan se- atas kalian dia lebih banwa dia meng- seoerti manusia kecuali 

turunkan menghendaki 


wa lau 
dan se- 
kiranya 


‘alaikum 
atas kalian 


% 


1113 

kecuali 


X> 


yatafaddala 
dia lebih 
utarma 

BTI’T 


yurTdu 
dia meng¬ 
hendaki 


mf&lukum 

seperti 

kalian 


■5 

lr^. 

basyarum 
manusia 


huwa 

dia 


In 

tidak- 

lah 


W 

{24} 


. (|u VM 

GOO SO 


awwalm(a) 

terdahulu 


ff aba’inal 
pa da bapak- 
bapak kami 


bi hS£S 
dengan 


mS sami'na 
kami tidak 
mendengar 


*t •> ft 
' 

(un)surm 

tolonglan 

aku 


v-> 

rabbiq 

Tubanku 


ju & 


1 

(Nuh) 

berkata 


NX 

{25} 


(JW 

^ •« S’ 

bTn(in) 

suatu 

waktu 


hatta 

sehingga 


bihT 

dengan- 

nya 


fa tarabbasu 
maka tunggulah 
kalian 



G&l. 

> 

bi a'yuninS 


fulka 


^x| 6 l 4^1 d^X^s=> Uj 

anisna‘11 ilaihi Fa auhainS kaz2abun(t) hi ms 

agar kepada- maka Kami {26} mereka dustakan dengan 

apa yang 


awasar 

Ot 

l Kami 

fe 

buatl. 

ah nya wahyi 

ukan 

& 


aku 

as 

mkrta 

dari 

mis 

di dalamnya 

fasluk 

maka 

tannQru wa farat 

dapur dan telah 

amruna 

perintah 

ja’a 

datang 

fa iia 
maka 


memancar 


apabila 


o s's' 

wa wahyina 
dan wanyu 




oauiij 

perkataan 


'alaihii 

atasnya 


sabaqa 

lebih 

dulu 


map 

orang 

yang 


HEi 

kecuali 


^ ^ A 


u I*T 


wa ahlaka 
dan 

keiuargamu 


(iS)naini 

aua 


^ 's' • - 

•six’ fr 

{27} 


{ 40)14 



ditenggelamkan 




wa IS tukhStibnl 
dan janganlah 
kamu bicara denganku 

"w«w7"' 




23. At-MU'MINON 

(Orang-orang yang Beriman) 


343 




18. Dan Kami turunkan air dari langit 
dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air 
itu menetap di bumi, dan pasti Kami ber- 
kuasa melenyapkannya. 

19. Lalu dengan (air) itu, Kami tumbuhkan 
untukmu kebun-kebun kurma dan anggur; 
di sana kamu memperoleh buah-buahan 
yang banyak dan sebagian dari (buah-buah- 
an) itu kamu makan, 

20. dan (Kami tumbuhkan) pohon (zaitun) 
yang tumbuh dari gunung Sinai, yang 
menghasilkan minyak, dan bahan pembang- 
kit selera bagi orang-orang yang makan. 

21. Dan sungguh pada hewan-hewan 
ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. 
Kami memberi minum kamu dari (air susu) 
yang ada dalam perutnya, dan padanya juga 
terdapat banyak manfaat untukmu, dan 
sebagian darinya kamu makan, 

22. atasnya (hewan-hewan ternak), dan di 
atas kapal- kapal kamu diangkut. 

KISAH BEBERAPA ORANG RASUL 

23. Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai 
kaumku! Sembahlah Allah, (karena) tidak 
ada tuhan (yang berhak disembah) bagimu 
selain Dia. Maka mengapa kamu tidak ber- 
takwa (kepada-Nya)?" 

24. Maka berkatalah para pemuka orang 
kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain 
hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin 
menjadi orang yang lebih mulia daripada 
kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, 
tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah 
kami mendengar (seruan yang seperti) 
ini pada (masa) nenek moyang kami yang 
dahulu. 

25. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, 
maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya 
sampai waktu yang ditentukan." 

26. Dia (Nuh) berdoa, "Wahai Tuhanku, to- 
longlah aku, karena mereka mendustakan 
aku" 

27. Lalu Kami wahyukan kepadanya, "Buat- 
lah kapal di bawah pengawasan dan petun- 
juk Kami, maka apabila perintah Kami 
datang dan tanur (dapur) telah memancar- 
kan air, maka masukkanlah ke dalam (kapal) 
itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, 
juga keluargamu, kecuali orang yang lebih 
dahulu ditetapkan (akan ditimpa siksaan) 
di antara mereka. Dan janganlah engkau 
bicarakan dengan-Ku tentang orang-orang 
yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan 
ditenggelamkan. - 


















































*€ 


344 


28. Dan apabila engkau dan orang-orang 
yang bersamamu telah berada di atas kapal, 
maka ucapkanlah, "Segala puji bagi Allah 
yang telah menyelamatkan kami dari orang- 
orang yang zalim." 

29. Dan berdoalah, "Wahai Tuhanku, tem- 
patkanlah aku pada tempat yang diberkahi, 
dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi 
tempat" 

30. Sungguh, pada (kejadian) itu benar-be- 
nar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah); 
dan sesungguhnya Kami benar-benar me- 
nimpakan siksaan (kepada kaum Nuh itu). 

31. Kemudian setelah mereka, Kami cipta- 
kan umatyang lain (kaum'Ad). 

32. Lalu Kami utus kepada mereka seorang 
rasul dari kalangan mereka sendiri (yang 
berkata), "Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) bagimu selain 
Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa 
(kepada-Nya)?" 

33. Dan berkatalah para pemuka orang kafir 
dari kaumnya, dan yang mendustakan per- 
temuan hari akhirat, serta mereka yang te¬ 
lah Kami beri kemewahan dan kesenangan 
dalam kehidupan di dunia, "(Orang) ini 
tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, 
dia makan apa yang kamu makan, dan dia 
minum apa yang kamu minum." 

34. Dan sungguh, jika kamu menaati ma¬ 
nusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti 
rugi, 

35. adakah dia menjanjikan kepada kamu, 
bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi 
tanah dan tulang belulang, sesungguhnya 
kamu akan dikeluarkan (dari kuburmu)? 

36. Jauh! Jauh sekali (dari kebenaran) apa 
yang diancamkan kepada kamu, 

37. (kehidupan itu) tidak lain hanyalah kehi¬ 
dupan kita di dunia ini, (di sanalah) kita mati 
dan hidup 551 ) dan tidak akan dibangkitkan 
(lagi), 

38. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki 
yang mengada-adakan kebohongan terha- 
dap Allah, dan kita tidak akan memperca- 
yainya. 

39. Dia (Hud) berdo'a, "Ya Tuhanku, 
tolonglah aku karena mereka mendustakan 
aku." 

40. Dia (Allah) berfirman, "Tidak lama lagi 
mereka pasti akan menyesal." 

41# Lalu mereka benar-benar dimusnahkan 
oleh suara yang mengguntur, dan Kami jadi- 
kan mereka (seperti) sampah yang dibawa 
banjir. 532 ^ Maka binasalah bagi orang-orang 
yang zalim. 

42. Kemudian setelah mereka Kami ciptakan 
umat- umat yang lain. 


551) Sebagian manusia meninggal dunia, 
sebagian lain dilahirkan. 

552) Demikian buruknya akibat mereka, sampai 
mereka tidak berdaya sedikit pun, tidak ubahnya 
sebagai sampah yang dihanyutkan banjir, padahai 
mereka bertubuh besar dan kuat. 



23. AI-MU'MINON 

(Orang-orang yang Beriman) 


LJf <s&\ XsU d-te cSU* CfJ Oil c*y~u*\ |j|J 

homiHi i (n «i ilW 1 -alol fi iliri ma'al/n i./a mam anfa wr FT 


najjanS *\ah Iflfahil hamdu fa qulil ‘alal fulki 
menyelamat- Yang bagi segala maka di atas 

kan kami Allah puji katakan perahu 


ma'aka wa mam aqta 
bersa- dan orang kamu 
mamu yang (Nuh) 


(is)tawaita f 0 fra 
kamu telah mak(| 

berada apabiU 


^ & $$ dj % 0 zui« 

khairul waaqta mubarakaw mugzalam **anzilm rabb; Waqur _ ?alimTn(a) 'hlriel oaumu 

yang zalim 


khairul waaqta mubarakaw muqzalam arizilnT rabbi Waqur 
sebaik- dan yang di tempat tempatkan- Tuhanku dan kata- {28} 

baik Engkau diberkahi lah aku kanlah 


dari kaudj 


,«i iv ^ fi;Tn* n — - •» ~ **-? 

bEi 3 0 u ® aa 

^ i pmmn I ^ rv-i t iri / r\\ L ■ 1111 i H u/m ir*rt (n Sur fT Inno " i ■ J i . . 11 . ■ 


arisya’na Summa 
Kami kemudian {30} 
tumbuhkan 


lamubtalTn(a) kunria wa ing (sfayatiw fTZalil<a^ Inna ^ 

sungguh Kami dan terdapat pada yang sesung- {29} Pemberi 
menguji sungguh tanda-tanda demikian itu guhnya tempai; 


iHi ill^ho ^ minhi im menlon-i fThim Ha arcalna abhannra) ncirncin mim 


ani'budullaha 
bahwa sembahlah 
Allah 


minhum rasulam 
di antara rasul 
mereka 


fihim 

kepada 


Fa arsalna 
maka Kami {31} 
utus 


akharin(a) 
yang lain 


qarnan 

generasi 


mim b 
setelah 
mereka 


- n - m -! 

i§p »jy o*. >JL« 

{32} 


ming qaumihil 
dari 
kaumnya 


mala-u 

pemuka- 

pemuka 


Wa qaial 
dan 

berkata 


afala tattaqun(a) 
maka apakah kalian 
tidak bertakwa 


gairuh 

selain 

Dia 


min iiahin m3 laltum 

dari Eid^kicta 

Tuhan nagi kalian 


v Cj!i ^ % Wj & Si 


dun-yfi 

dunia 


fil hayatid 
dalam 
kehidupan 


wa atrafnahum 
dan Kami 

mewahkan mereka 


dkhirati 

akhirat 


bi liqS’il 
pertemuan 


t X > 

* Us 




wa kafcfcabu 
dan men¬ 
dustakan 

vr 


kafarQ laZTna 
kafir orang^oriiFig 

yang 


iL & % vac 


-rtS^kj 

mini ma wayasyrabu minhu ta’kuluna mim ma ya’kulu miSlukum basyarum ilia ma hftJA 

dari spa dan darinya kalian dari apa memakan seperti seorang kecuali tkJaklah 

yang _meminum_ makan yang kalian manusia «ni 




lakhasirun(a) 
sungguh orang- 
orang yang rug< 


iZal 

jika de¬ 
mikian 


innakum 

sungguh 

kalian 


miilakum 

seperti 


basyaram 

manusia 


afa'tum 

kalian 

menaati 


uu M iSi -ji\ %£ 3 

rnukhrdjQn(a) annakum v/a ‘Hainan turabaw wa kuqtum mittum annakum A ya'ldukum 

dikeluarkan sungguh dan tulang tanah dan kalian telah apabila bahwa apakah ia men- {34} 

kalian belulang menjadi mati kalian janjikan kalian 


Tl 


Wa la’in 
dan sungguh 
jika 


{33} 


tiisyrnbgrt(a), 

kitricin 

minum 


% '4 si O G && cj& ®3 


hayfthmnd; 1113 
kehidupan kecuali 

kami 


hiya In 
ia tidaklah {36} 


tu'adun(a) lima 

diancamkan terhadap 

kepada kalian apa yang 


haihSta 

jauh 


Haihata 

jauh 


{35} 


cfo y* bl Qv cy L jAj LggII 


rpjutLi ilia huwa ' bimab'uSTn(a)'' 

seorang kecuali dia tidaklah {37} dibangkitkan 
lakblaki 


nahnu wa ma wa nahya 
kita dan dan kita 

tidaklah hidup 


namutu dumy# 

kita mati dunia 


Qala birnu'mintnfal^ lahu nahnu wa ma kaZibaw ‘alallahi niftarS 


rabblq Q5la 

Tuhanku ( Ra , su| ) 

berkata 


lahu nahnu wa ma ka^ibaw 
ke- kami dan kebohongan 
padanya tidaklah 


Q, 

'alallahi nlftara 

terhadap yang meng- 

Allah ada-adakan 


P ® W <s kr 


nadimlnta) 
t40| orang-orang 
yang menyesal 


la yusmhunna 
sungguh mereka 
akan menjadi 


m, 

Ill qaumiz fa bu'dal 
bagi maka 

kaum kebinasaan 


lemadi 

Tsar 


’qalJlil 'amma Qala k*2±ab0rM») 

sedikit dalam (Allah) {39} mereka men- 
waktu berfirman_dustakan aku 


bf tun)$umT 

sebafo tolonglah 

apa vano_aku 




gufia'afn) ’ fa ja'alnahum 

daun lalu Kami 

kerinq ladikan mereka 

—-— 


4C5 


jirXii 


W7 


3 W* 

Spfrtma ?alimin(a) 

;emudian {41} yang zalim 


Fa akhazathumus 
maka menimpa 
mereka 

























































Surah Ke - 23 


JuzKe-18 


rr 


0->~l 


01 


r t o 


u 


7vUlj3 


tec r'r» ^ r rt -*t- > 

Laj LiLoy Lg-t*-' ^'d?? 

tatra rusulana arsalna Summa yasta’khirun(a) wa ma ajalaha min ummatin Ma tasbiqu 

berturut- rasui-rasul Kami kemudian {43} menangguhkan- dan ajalnya dari suatu tidak 

turut Kami utus _nya_ tidak _ urn at mendahului 


t&rss % tst 

wa ia'alnahum ba'daw ' ba'dahum fa atba'na ka±±abuhu rasuluha ummatar ia’a kullama 


wa ja'alnahum 
dan Kami jadikan 
mereka 


ba'daw 
sebagian 
■.am lain 


1 ba'dahum 
sebagian 
mereka 


>,<y > »> \ M N rl 

wa akh§hu musa arsalna Summa ia yu'minun(a) li qaumi! fa bu'dal ahadls(a) 

dan sau- Musa Kami kemudian {44} mereka bagi maka kebinasaan perbin- 


fa atba'na ka±£abuhu rasuiuha ummatar ja’a kullama 
maka Kami mereka men- rasuinya umat datang setiap 
iringkan _ dustakannya kali 


wa akh§hu 
dan sau- 
daranya 


arsalna Summa 

Kami kemudian {44} 

utus 


ia yu'minun(a) li qaumi! fa bu'dal ahadls(a) 
mereka bagi maka kebinasaan perbin- 

tidak beriman kaum cangan 


^ nusla'ihT 
dan pemuka- 
pemukanya 





mublntin) sultanim 

yang dan 

nyata kekuasaan 


s<*> > 

OJj-Jb 


bi ayatina haruna 

dengan ayat- Harun 

ayat Kami 


ce. ^ gls 3 ^ cj> $8 

mislina ifbasyaraini anu’minu Fa qalu 'alTn(a) qauman wa kanu fastakbaru 


mislina W basyaraini anu’minu Fa qalu 

seperti kepada kedua apakah kita lalu mereka 
kita manusia akan beriman berkata 


'alTn(a) qauman 

yang kaum 

sombong 


wa kanu fastakbaru 

dan lalu mereka me- 

mereka nyombongkan ctiri 


minal-muhlakin(a) 
termasuk orang-orang 
yang dibinasakan 


fa kSnQ 
maka 
mereka 


\&J oj-L-A U L 4-*jkj 


Fa ka±±ab0hum3 
lalu mereka men- 
dustakan keduanya 


{47} 


'a bid un (a) 
mereka meng- 
abdikan diri 


V 

Waja'alnab 
dan Kami {49} 
jadikan 


lanS wa qaumuhumS 
kepada dan kaum- 

kita mereka berdua 


yahtadOn(aT 

mendapat 
petunjuk 


la'allahum 

agar 

mereka 


mw v>i 


kitaba 
Kitab 
(Taurat) 


mGsai 

Musa 


Stains Wa iaqad 
Kami dan {48} 

datangkan sungguh 


Jls* V' 3 4j! 4-*| \j a) 


wfmaln(in) farSriw 2ati llarabwatin 

aanmata padang mempun- ditempattinggi 

rumput_yai_yang datar 


ir 


wa SwainShumS Syataw wa ummahu (ib)na maryama 
dan Kami melin- bukti dan putra Maryam 

dungi keduanya_Ibunya(Isa as) 


XL, at 'ipx* v4^!'Si $ Su a 


bi mS innT 

dengan sungguh 
apa yang Aku 


§aliba(n) 

kebajikan 


wa'malQ 
dan kerjakaniah 


minat tayyibati 
dari yang 
baik-baik 

IV 


kulu rusulu 

makanlah rasui-rasul 

kalian 


Ya ayyuhar 

wahai {50} 


•M, WKsWJgtfy'fe 0 *& 

' raKkiiL-.tm nn« wAhidfttflw iimiviaHui nmmstithim hSiiiW Wa inna ^aliiintun) ta ma!0na 


1 rabbukum wa ana wAhidataw ummataw ummatukum 
Tuhan dan yang satu umat umat 

kalian Aku kalian 


dan 

sungguh 


{51} 


Maha 

Mengetahui 


kalian 

kerjakan 




1 la^aihim bi mS kuil.u hizbim zubura(n) bain ahum amrahum Fa taqatfa'Q 

di sisi dengan tiap-tiap golongan di antara urusan maka mereka 

mereka apa yang golongan mereka_mereka terpecah belah 




t fattaqun(i) 

{52} maka bertakwa- 
lah kepada-Ku 


L 2 I 0 ^ if, igjfy %% 0 

hattS ffgamratihim Fa ±arhum 

hingga dalam kesesatan maka biarkan 
mereka 


annamS A yahsabuna 
bahwa apakah mereka 
hanyalah _ mengira 


{54} 


6in(in) 

suatu 

waktu 


Jt ii 

la yasy'urunfa) bal fil-khairat{i) lahum Nuskri'u wabanln(a) mim maliw bihi numidduhum 

mereka tidak bahkan dalam kepada Kami me- {55} dan dari dengan- Kami mem- 

sadar kebaikan mereka nyeqerakan anak-anak harta nya berikan mereka 

* * *> ^ ^ m 

oi 6 1 

yati ’hum lazTna innal 


0 u 


faribun(a) 
{53} mereka 

gembira 


* > ~ .1,^ o 





hum Wal iaiina 

mereka dan orang- {57} 

orang yang 


, . ^ 
rabbihim min khasyyati 
Tuhan karena takut 

mereka 


•hum lazTna innal 

mereka orang-orang sesung {56} 

yang guhnya 


> v.jh d&j> r%> 



yu’minun(a) rabbihim 
beriman Tuhan 

mereka 





23. AI-MUMINUN 
iQrm% -mmg, yang Beriman) 


345$. 


43* Tidak ada satu umat pun yang dapat 
menyegerakan ajalnya, dan tidak (pula) me- 
nangguhkannya. 

44* Kemudian, Kami utus rasui-rasul Kami 
berturut-turut Setiap kali seorang rasul da¬ 
tang kepada suatu umat, mereka mendus- 
takannya, maka Kami silihgantikan sebagian 
mereka dengan sebagian yang lain (dalam 
kebinasaan). Dan Kami jadikan mereka 
bahan cerita (bagi manusia). Maka binasalah 
bagi kaum yang tidak beriman. 

45. Kemudian Kami utus Musa dan sauda- 
ranya Harun dengan membawa tanda-tanda 
(kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata, 553 ^ 

46. kepada Fir'aun dan para pemuka kaum- 
nya, tetapi mereka angkuh dan mereka 
memang kaum yang sombong. 

47. Maka mereka berkata, "Apakah (pan- 
tas) kita percaya kepada dua orang manu¬ 
sia seperti kita, padahal kaum mereka (Bani 
israil) adalah orang-orang yang meng- 
hambakan diri kepada kita?" 

48. Maka mereka mendustakan keduanya, 
karena itu mereka termasuk orang yang 
dibinasakan. 

49. Dan sungguh, telah Kami anugerahkan 
kepada Musa Kitab (Taurat), agar mereka 
(Bani Israil) mendapat petunjuk. 

50. Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam 
bersama ibunya sebagai suatu bukti yang 
nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami 
melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, 
(tempat yang tenang, rindang, dan banyak 
buah-buahan) dengan mata airyang mengalir. 

AGAMA YANG DIBAWA NABI-NABI 
ADALAH SATU 

Hawa Nafsu Memecah Belah Manusia 

51. Allah berfirman, "Wahai para rasul! 
Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, 
dan kerjakaniah kebajikan. Sungguh, Aku 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

52. Dan sungguh, (agama tauhid) inilah aga- 
ma kamu, agama yang satu, dan Aku adalah 
Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." 

53. Kemudian mereka terpecah belah dalam 
urusan (agama)nya menjadi beberapa go¬ 
longan. Setiap golongan (merasa) bangga 
dengan apa yang ada pada mereka (masing- 
masing). 

54. Maka biarkanlah mereka dalam kesesa¬ 
tan nya sampai waktu yang ditentukan. 

55. Apakah mereka mengira bahwa Kami 
memberikan harta dan anak-anak kepada 
mereka itu (berarti bahwa), 

56. Kami segera memberikan kebaikan- 
kebaikan kepada mereka? (Tidak), tetapi 
mereka tidak menyadarinya. 

Karakteristik Seorang Muslim yang Ikhias 

57. Sungguh, orang-orang yang karena takut 
(azab) Tuhan nya, mereka sangat berhati-hati, 

58. dan mereka yang beriman dengan 
tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya, 

59. dan mereka tidak mempersekutukan 
Tuhannya, 


553)Mukjizat Nabi Musa a.s.yang sembilan macam. 



























































346 


23. AI-MU'MINON 

(Orang-orang yang Beriman) 


60. dan mereka yang memberikan apa yang 
mereka berikan (sedekah) dengan hati 
penuh rasa takut (karena mereka tahu) 
bahwa sesungguhnya mereka akan kembali 
kepadaTuhannya, 

61. mereka itu bersegera dalam kebaikan- 
kebaikan, dan merekaiah orang-orang yang 
lebih dahuki memperolehnya. 

Kewajiban Menjalankan Agama Menurut 
Kadar Kemampuan Manusia 

62. Dan Kami tidak membebani seseorang 
melainkan menurut kesanggupannya, dan 
pada Kami ada suatu catatan yang menutun 
kan dengan sebenarnya, dan mereka tidak 
dizaiimi (dirugikan). 

Celaan terhadap Orang-orang Kafir dan 
azabyang Diancamkan kepada Manusia 

63. Tetapi, hati mereka (orang-orang kafir) 
itu dalam kesesatan dari (memahami Al- 
Qur'an) ini, dan mereka mempunyai (kebi- 
asaan banyak mengerjakan) perbuatan- 
perbuatan lain (buruk) yang terus mereka 
kerjakan. 

64. Sehingga apabila Kami timpakan siksaan 
kepada orang-orang yang hidup bermewah- 
mewah di antara mereka, seketika itu me¬ 
reka berteriak-teriak meminta tolong. 

65 .Janganlah kamu berteriak-teriak memin¬ 
ta tolong pada hari ini! Sungguh, kamu tidak 
akan mendapat pertolongan dari Kami. 

66. Sungguh ayat-ayat-Ku (Al-Qur'an) selalu 
dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu 
berpaling ke belakang, 

67. dengan menyombongkan diri dan 
mengucapkan perkataan-perkataan keji 
terhadapnya (Al-Qur'an) pada waktu kamu 
bercakap-cakap pada malam hari. 

68. Maka tidakkah mereka menghayati 
firman (Allah), atau adakah telah datang 
kepada mereka apa yang tidak pernah 
datang kepada nenek moyang mereka 
dahulu? 

69. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul 
mereka (Muhammad), karena itu mereka 
mengingkarinya? 

70. Atau mereka berkata, "Orang itu 
(Muhammad) gila."Padahal, dia telah datang 
membawa kebenaran kepada mereka, tetapi 
kebanyakan mereka membenci kebenaran. 

71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti 
keinginan mereka, pasti binasalah langit 
dan bumi, dan semua yang ada di daiamnya. 
Bahkan Kami telah memberikan peringatan 
kepada mereka, tetapi mereka berpaling 
dari peringatan itu. 

72. Atau engkau (Muhammad) meminta im- 
balan kepada mereka? Sedangkan imbalan 
dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pembe- 
ri rezeki yang terbaik. 

73. Dan sungguh engkau pasti telah me- 
nyeru mereka kepada jalan yang lurus. 

74. Dan sungguh orang-orang yang tidak 
beriman kepada akhirat benar-benar telah 
menyimpang jauh dari jalan (yang lurus). 




* l ^ I?** 

U djji 

mnotuim waiitalun wa qulObuhu-m atau ma yu'tuna 


annahum 

sungguh 

mereka 


dan hati 
mereka 


mereka apa 
berikan yang 


yu ti 
memberi¬ 
kan 


Wai lalti* 
dan Prang. 

P. f *ngjranq 


-S 


Wa 1ft nukfllllfu 

dan Kami tkfak /fill mereka kepa- dan dalam mereka mereka 

membebani 1 J berfomba danya mereka kebaikan _ bersegera 

-■"yff'Vr -"1 \ j s' f*"\' *1' ' \i\ \**f. 


s.iblqunfa) 

mereka 

herfomba 


lahS wa hum fli khairSti *** yus^JrTCina U|fu« 


wa hum 

dan 

mereka 


fll khairSti yus£ri‘Cina Ulfflid 

dalam mereka mereka 

kebaikan bersegera itu 


la ygziamun(a) wa hum bilhaqqi yflnfiqu kltftbuy wa ladainS wus aha 111ft uttal 

rjini mereka tidak dan dengan id mengucap sebiiahKJtab dan di sisi kesanggupan- kecuali sese- 
x s _ dijiniaya mereka bcnar _ {catatan amal) Kami _ nya _ __ orang 

laha 'hum 23lika rnin duni a'mftlum wa lahum min ha£§ fr gamratim qulubuhum Bal 
padanya mereka itu dari seiain perbuatan- dan bagi dari ini dalam hati-hati bahkar 

perbuatan mereka 


-- |t| —- .- •. ?£ t " 

vai'arflnfal * i±a hum bil ‘azabi ^ * mutraffhim iza akha±na tfatta amiltmtai 


yaj'arun(a) * hum bil ‘azabi 1 mutrafihim iza akha±na 

mereka tiba-tiba dengan orang yang bermewah- apabila 

berteriak-teriak mereka azab mewah diantara mereka kami siksa 

-’i --tf m 

$-i' OJf&i Jl 


l^atta ‘Amllonfaj 

sehingga {63} mereka 

mengerjakan 


*%y§tT 


kan at 
ayat-ayat- dia 

Ku (Al-Qur'an) 


Qad 

sung¬ 

guh 


{65} 


la tun$arQn(a) 
kalian 
tidak ditolong 


minna 

dari 

Kami 



La taj’arul 
dan janganlah kalian (64} 
bertertak-teriak 


5 

l^ustakbirTna 

o 

,r. 

mereka me¬ 
nyombongkan diri 

{66} 


I '{fei n'nShiknm fa kuntum * ‘alalkum CuilA 


‘ala a'qSblkum 
ke belakang 
kalian 


fa kuntum 
maka 
kalian 


“wnw 




'alalkum tuEUL 

kepada dibaca- 

kalian ksn 

«r 


ya’ti m§ lam 
datang apa yang 
tidak 


ahum 

telah datang 
kepada mereka 


am 

atau 


qaula 

perkataan 


yaddabbarul 

mereka 

perhatikan 


A fa lam 
maka apa- 
kah tidak 


{67} 


tahjurun(a) 
kalian ucapkan 
perkataan keji 


aftrhiran tolhl 

bercakap- dengan- 
cakap nya 


mnnnkirfinfM lahti fa hum * rasulahum va'rifu lam Am awwalin(a) l Ahft ahurrtUi 


mungkirQn(a) 
mereka 
mengingkari 


lahu fa hum 1 rasulahum ya'rifu lam Am 
kepa- maka rasul mereka tidak ataukah {68} 

danya mereka mereka mengenal 


awwalln(a) 
terdahulu bapak-bapak 
mereka 


<h ji % t ojijii 

lil haqqi ’ wa akSaruhum bil ’ ja’ahum bal jinnah(tun) biht yaqGIQna Am 

kepada dan kebanyakan kebenaran telah datang bahkan penyakit kepa- mereka ata H" 

kebenaran mereka 


bit b^qqi 

kebenaran 

dengan 


ja’ahum bal jinnah(tun) 
telah datang bahkan penyakit kepa- 

kepada mereka qila danya 

K» 


yaqOlQna 

mereka 

berkata 


Am 

atau¬ 

kah 


£>j4£ll 12 ’A'ffi jJJtc 5 ! Jj 0 &JT 

samSwatu la fasadatis ' ahwS’ahum (it)taba‘al haqqu Wa lawit karihun(a) 

hawa nafsu kebenaran 

mereka mengikuti 

** 


la fasadatis 
tentu 
rusaklah 


(it)taba‘al haqqu 
kebenaran 
mengikuti 


Wa lawit 
dan sekiranya {70} 


karihun(a) 

mereka 

benci 


»>< 

fa hum 
maka 
mereka 

ia 


bi Sikrihim 
dari peringatan 
mereka 


jj 


I atainahum 


Ji 




j atainahum bal 

Kami telah mendatang- bahkan 
kan kepada mereka 


fihinn(a) 
di daiamnya 


wal ardu 
dan bumi 


wa man 

dan orang 
yang 


mercKd 11IC1 hall Acpouq mcicna _ w j __ ,_ - 

^ *-r ^ ”-i ** 

>i 9 p&f Zo* 

hairTuw) rab^ika fa kharaju kharjaq 'tas’aluhum Am mu'ridun(a) ‘aq iikrihim 

dari pengajaran 
mereka 


khair(uw) rabbika fa kharaju kharjaq 'tas’aluhum Am 
lebih Tuhanmu maka upah kamu minta ataukah {71} 

baik upah pada mereka 

—- a -f*r »r 

jEbt 

w . 

mustaqTm(in) 

{73} yang 

lurus 


mu'ridun(a) 

mereka 

berpaling 


*"6 


H -r>v- w ^ 

A 9 ... y 

iia$iratim Ma tad'Qhum Wa innaka raziqm(a) khairur wa huwa 

kepada benar-benar dan sungguh {72} Pemberi sebaik- dan 

jalan menyeru mereka _ kamu _ rezeki_ baik D' a ^ 





Ml±.J tj Jn'k mui 

IWm* tt «Hnh TawfLih 

mm- 






























































23. AI-MU'MINON 

(Orang-or ang yang Beriman) 


347 


I 


(4 -^ jS * 

’ ti mvanihim la laiiu ''min durril ma bihim wa kasyafna I rahimnahum Wa lau 


'fTtugyanihim 
daiam kedurhaka- 
an mereka 


la lajju 
tentu mereka 
terus menerus 


miri durril 
dari 
bahaya 


a pa yang 
menimpa mereka 


’621 i j&za v i33\, iJLjiJ 

i, r‘Chk>hinn fa mafttakanii '''hiI ‘a^ahi ''' * akha^nShnm 


. ^ 

II rabbihim 
kepada 
Tuhan mereka 

~mw 


fa mastakanu 
maka mereka 
tidak tunduk 


bil ‘a23bi 
dengan 
azab 


wa kasyafna 
dan kami 
hiiangkan 

H 


\ rahimnahum 
Kami belas 
kasihani mereka 


Wa lau 
dan 
kalau 


akha±nShum 
Kami telah menim- 
pakan mereka 


AaSj 

Wa laqad 
dan 

sungguh 


• yo * 

W 

{75} 


< 9 > * 

ya'mahGn(a) 
terombang- 
ambing 


7 7 rr - ft 7**^ a 


syodrcNn 23 ‘azabin 

yang keras yang memiliki 

azab 


babaq 

pintu 


‘aiaihim 

atas 

mereka 


fatahna 

Kami 

bukakan 


i2a 

apabila 


Haifa 

sehingga 


{76} 


— lira ~ w 

#£l5 *$i 

wal absara s *?am‘a arjsya-a lakumus !a2T Wa huwal mublisun(a) 

dan penglihatan pendengaran Menciptakan yang dan {77} berputus 

bagi kalian Dia asa 


yatadarra'un(a) wa m§ 
mereka meren- dan 

dahkan diri tidak 




* iz§ h 


fii ardi 

di bumi mengembang 

biakkan kalian 


\at\ Wa huwal 
yang dan Dia 




fFhi ’ iz§ hum 
di daiam- tiba-tiba 

nya mereka 


% <$} 2&Z m Hlsj\ 

{78} 


tasykurun(a) 

kalian 

bersyukur 


qalilam ma 
sedikit 
sekali 


% 

wai-af'idah(ta) 
dan hati 


4 ]j AjIj 


(ikh)tilaful wa lahukh 
pertukaran dan 

bagi-Nya 


wa yumitu 
dan 

mematikan 


yuhyT 

menghidup- 


lazT Wa huwal 
yang dan 


tuhsyarun(a) wa ilaihi 
{79} kalian dan kepada- 

dikumpulkan Nya 




C ji* m 5 S 


qiitai 

berkata 


apa 

yang 


miSla 

seperti 


qfifO 

mereka 

berkata 


v*/ 

Bf*l 

bahkan {80} 


afala ta'qilun(a) 
maka apakah kalian 
tidak berakal 


wan-nahar(i) 
dan siang 


malam 


bi* Ulla^ 1* ^ —> a IxJU I <^(§ 

a lhn& wa 'i?aman hJictbaw wa kunna^ 


>// 


i i?am; 
apa sung- dan tulang 
guh kami 


dan kami 
menjadi 


mitna 

kami 

mati 


a i±a 
apakah 
apabila 


QftEii 

mereka 

berkata 





VS - 1*I« -—- VS --—!•>- mm -——- TX*W2 

p >, *, v * i< ’ (y&V >♦< f 2> '*\*>*A 

Ijjfe o\. bjLjlj Ajai v,y' 

hAlii in ming qablu haza wn 3b3 una nahnu wu'idna Laqad lamab'uSunfa) 


hAM in ruing qablu 
tidaklah sebelum- 
nya 


wo aba una nahnu 

dan bapak-bapak kami 

kami 


wu'idna Laqad 
kami sungguh 

dijanjikan 


lamab'uSunta) 
{82} pasti dibang- 
kitkan 


ciSfe 26 Ji$ ATS O \’% 

iny fihfl wo mon artfu iTtt^tiii Qul awwalin(a) 


jika di dalamnya dan orang bumi kepunyaan kata- {83} orang-orang 

yang_siapakah kanlah_terdahulu 


asatirul ilia 

dongeng- kecuali 

dongeng 


Ji V.;, 


afalatazakkarun(a) 
maka apakah kalian 
tidak ingat 


qul lillah(i) 

kata- kepunyaan 

kanlah Allah 




'a?Tm(i) 

yang 

agung 


oravit 

'Arsy 


' ' 

sqqj 

wa rabbui 
danTuhan 


mm 


Sayaquluna 
mereka akan 
mengatakan 


{84} 


ta'lamun(a) 

mengetahui 



I ll 

■sab'i samawatis 

yang tujuh langit 


> V /v\ 

4y <>• J* 

rabbus mar Qul 

Tuhan siapakah kata- {85} 


«-L-; ' V 

bi yadihT mam Qul 

ditangan- siapakah kata- 

kanlah 



JS 


^2j\ 44 !^ jy 4 


afala tattaqun(a) 
maka apakah kalian 
tidak bertakwa 


qul 

kata- 

kanlah 



■>yyhr^ '-dV 

SayaqulQna 

mereka akan { 86 } 

mengatakan 


mg ‘alaihi 

jika atas-Nya 


wa la yujSru 
dan tidak 
dilindungi 


yujiTu 

melindungi 


wa huwa 
dan Dia 


** kulli Syai’iw 
segala sesuatu 


mafskutu 

kekuasaan 


tusharun(a) raannS qul 
{89} kalian tertipu maka kata- 
bagaimana kanlah 


<£ i 


ISkfi 1 ! Qa\/oni ill indi 1/1 Intl IITi 



lillah(i) Sayaquluna 

kepunyaan mereka akan 

Allah mengatakan 


{ 88 } 


Tclgam 

w Bigunah, 
M7ml 
Gunnah 



Tgnw'i Mndd Irt'ij munfii' 

!g^(! - T^iioh 


101 - 


Myld Fur. 



ta'famun(a) 

mengetahui 


. Dan sekiranya mereka Kami kasihani, dan 
Kami lenyapkan malapetaka yang menimpa 
mereka, pasti mereka akan terus menerus 
terombang-ambing daiam kesesatan mereka. 

76. Dan sungguh Kami telah menimpakan 
siksaan kepada mereka, 555} tetapi mereka 
tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan 
(juga) tidak merendahkan diri. 


Asbabun Nuzul ayat 76 


Dari Ibnu Abbas bahwa Abu Sufyan datang kepada 
Nabi Saw. sambi! berkata, ’’Wahai Muhammad, aku 
mmta tolong dengan sangat atas nama Allah dan 
atas nama keiuarga, karena kami sudah makan bulu 
dan darah (kekurangan makanan)” Ayat mi turun 
berkenaan dengan penstiwa tersebut. 
fHR. an-fsasa'ie) 

77. Sehingga apabila Kami bukakan untuk 
mereka pintu azab yang sangat keras, seketika 
itu mereka menjadi putus asa. 

Kendatipun Dalil-dalil bagi Kemungkinan 
terjadinya Berbangkit di Akhirat Cukup Ba- 
nyak, Namun Orang-orang Kafir Tetap Meng- 
ingkarinya 

78. Dan Dialah yang telah menciptakan 
bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati 
nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. 

79. Dan Dialah yang menciptakan dan men- 
gembangbiakkan kamu di bumi dan kepa- 
da-Nyalah kamu akan dikumpulkan. 

80. Dan Dialah yang menghidupkan dan 
mematikan, dan Dialah yang (mengatur) 
pergantian malam dan siang. Tidakkah ka¬ 
mu mengerti? 

81. Bahkan mereka mengucapkan perka- 
taan yang serupa dengan apa yang diu- 
capkan oleh orang-orang terdahulu. 

82. Mereka berkata, "Apakah betul, apabila 
kami telah mati dan telah menjadi tanah dan 
tulang belulang, kami benar-benar akan di- 
bangkitkan kembali? 

83. Sungguh, yang demikian ini sudah 
dijanjikan kepada kami dan kepada nenek 
moyang kami dahulu, 556J ini hanyalah 
dongeng orang-orang terdahulu!" 

Sanggahan terhadap Pendirian Orang Kafir 
yang Batil, terutama Anggapan Bahwa Tuhan 
Punya Anak atau Sekutu 

84. Katakanlah (Muhammad), "Milik siapa¬ 
kah bumi, dan semua yang ada di dalamnya, 
jika kamu mengetahui?" 

85. Mereka akan menjawab,"Milik Allah"Kata- 
kanlah, "Maka apakah kamu tidak ingat?" 

86. Katakanlah, "Siapakah Tuhan yang 
memiliki langit yang tujuh dan yang memi¬ 
liki 'Arsy yang agung?" 

87. Mereka akan menjawab, "(Milik) Allah." 
Katakanlah, "Maka mengapa kamu tidak 
bertakwa?" 

88. Katakanlah, "Siapakah yang ditangan- 
Nya berada kekuasaan segala sesuatu. Dia 
melindungi, dan tidak ada yang dapat dilin¬ 
dungi (dari azab-Nya), jika kamu mengetahui?" 

89. Mereka akan menjawab, "(Milik) Allah" 
Katakanlah, "(Kalau demikian), maka bagai- 
mana kamu sampai tertipu?" 


554) Bahaya kelaparan. Kaum musyrikin pernah 
mengalami kelaparan, karena tidak datangnya bahan 
makanan dari Yaman ke Mekah, sedang Mekah dan 
sekitarnya daiam keadaan paceklik, hingga sangat 
melaratlah pada waktu itu. 

555) Antara lain kekalahan mereka pada Perang Badar, 
yang daiam peperangan itu orang-orang yang terkemuka 
dari mereka banyak yang terbunuh atau ditawan, dan 
musim kering yang menimpa mereka, sehingga mereka- 
menderita kelaparan. 

556) Diancam dengan hari berbangkit. 






















































23. AI-MU'MINON 

(Orang-orang yang Beriman) 


90. Padahal Kami telah membawa kebe- 
naran kepada mereka, tetapi mereka benar- 
benar pendusta. 

91* Allah tidak mempunyai anak, tidak ada 
tuhan (yang lain) bersama-Nya, (sekiranya 
tuhan banyak), maka masing-masing tuhan 
itu akan membawa apa (makhluk) yang 
diciptakannya, dan sebagian dari tuhan- 
tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang 
lain. Mahasuci Allah dari apa yang mereka 
sifatkan itu, 

92. (Dialah Tuhan) yang mengetahui se- 
mua yang gaib dan semua yang tampak. 
Mahatinggi (Allah) dari apa yang mereka 
persekutukan. 

Do’a Agar Kita tidak Dimasukkan ke Daiam 
Golongan Orang-orang Zalim, Pedoman 
daiam menghadapi Lawan, dan Perintah 
Berlindung dari Godaan-godaan Setan 

93. Katakanlah (Muhammad), "Ya Tuhan- 
ku, seandainya Engkau hendak memper- 
lihatkan kepadaku apa (azab) yang diancam- 
kan kepada mereka, 

94. Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau 
jadikan aku daiam golongan orang-orang 
zalim." 

95. Dan sungguh, Kami kuasa untuk mem- 
perlihatkan kepadamu (Muhammad) apa 
yang Kami ancamkan kepada mereka. 

96. Tolaklah perbuatan buruk mereka de- 
ngan (cara) yang lebih baik, Kami lebih me¬ 
ngetahui apa yang mereka sifatkan (kepada 
Allah). 

97. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku 
berlindung kepada Engkau dari bisikan-bi- 
sikan setan, 

98. dan aku berlindung (pula) kepada 
Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak 
mendekati aku." 

99. (Demikianlah keadaan orang-orang 
kafir itu), hingga apabila datang kematian 
kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 
"Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia), 

100 . agar aku dapat berbuat kebajikan 
yang telah aku tinggalkan"Sekali-kali tidak! 
Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan- 
nya saja. Dan di hadapan mereka ada bar- 
zakh 5 
kitkan. 

Peristiwa-peristiwa pada Hari Kiamat dan 
Kedahsyatannya 

101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak 
ada lagi pertalian keluarga di antara mereka 
pada hari itu (Kiamat), dan tidak (pula) 
mereka saling bertanya. 

102. Barang siapa berat timbangan (ke- 
baikan)nya, maka mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. 

103. Dan siapa yang ringan timbangan 
(kebaikan)nya, maka mereka itulah orang- 
orang yang merugikan dirinya sendiri, 
mereka kekal di daiam neraka Jahanam. 

104. Wajah mereka dibakar api neraka, dan 
mereka di neraka daiam keadaan muram 
dengan bibiryang cacat. 


556) Diancam dengan hari berbangkit. 

557) Barzakh yaitu tempat atau keadaan orang 
setelah mati sampai ia dibangkitkan pada hari Kiamat. 



j)J<v i Jj 

Mattakha>al1ahu lakazibun(a) wa innahum oil baqgi atainahum 


l. isal i ui i ... 

> sampai pada hari mereka dibang- 


nw waladiw Mattakhaiallahu 
seorang Allah tidak 

anakpun mengambil 


{90} 


lakazibun(a) 
mereka benar- 
benar pendusta 


wa innahum Eil ftaqqi atainahum Sal 

dan sungguh dengan Kami telah padaha) 

mereka kebenaran datangi mereka 


wa ia'ala khalaqa bi m3 kullu ilahim la^ahaba i±al min ilahin ma‘ahu kana w&Tq| 

dan menga- Dia dengan setiap tentu jika dari Tuhan bersama- ada dan 

lahkan ciptakan apa yang Tuhan p ergi demikian Nya 


.Vri IT|| 

dan 

tidak 



**** ,_= ...uus— * ha'riiihnm 


yasifun(a) 

mereka 

sifatkan 


‘amma 
dari apa 
yang 



■O' 

W , 

yusyrikun(a) 

{92} mereka sekutukan 


\ "i s'O'j 


'ala ba'd(in) 
atas sebagian 
yang lain 


ba'duhum 

sebagian 

mereka 




‘amma 
dari apa 
yang 


fa ta'ala 
maka Maha¬ 
tinggi Dia 


wasy syahadati 
dan yang 
nyata 


yang gaib 


fil qaumiz ^ ^ fa la taj‘alnT Rabbi ma yu'adun(a) turiyanm 

Haiamlraiim maka janganlah Tuhanku {93} apa yang diancamkan Engkau per- ^eand, 

Engkau jadikan aku 


{93} 

IT 


ma yu'adun(a) 
apa yang diancamkan 
kepada mereka 

1* 


turiyannl Jmmt 

Engkau per- seandaV- 

lihatkan pad aku nya 


m zuc si 

i ™ ..it, _■_nn inna 


\ - 

laqadirun(a) ’mana'iduhum nuriyaka ar ‘ala 

{95} benar-benar apa yang Kami ancam- memperlihat- bahwa atas 
Maha Kuasa kan pada mereka kan padamu _ _ 


IJ 

Wa inna 
dan sung¬ 
guh Kami 


@ \lj 2$ c£ 

vasifijn(a) hi ma ’a'lamu nahnu sawi'ah(ta) 


ya$ifun(a) 
{96} mereka 

sifatkan 


bi ma ’a'lamu 

dengan Maha 

apa yang Mengetahui 


nahnu 

Kami 


{94} yang zalim 

■ia & j2i 

sayyi'ah(ta) ahsanus Riya Kl1 '^ tT 

kejahatan lebih baik dia 

yang 


> 


bil latT "icfta- 

dengan tolaklah 




Wa s'dJrubika 
dan aku betlindung 
kepada-Mu 


{97} 


syayatTn(i) 

setan 


nrnn hamazatisy 
dari foisikan 


a ft£u bika 
aku berlindung 
kepada-Mu 


rabbi 

Tuhanku 


Wa qur 
dan kata¬ 
kanlah 


3l5 Op' fX (>- ^ o' ^ 

_ l .. ' -i—Matta vahdnmnfii 3V faEt(T> 


rabbir qalu 

Tuhanku ia ber¬ 
kata 


mautu ’aliadahumul ja’a liA 

kematian seseorang dari datang apabila sehingga 

mereka (orang kafir) 

~«V 


{98} 


iif \$\ V? liT’iUU- 

innahs kfil !5 taraktu fTmS saHhan a'malu La allT 


yahdurun(i) 
mereka hadir 
padaku 


ay 

agar Tuhanku 
(tidak) 


kalrmatun innaha 

perkataan sungguh 



kalis taraktu fTmS $aJihan a'malu 

sekali-kali aku daiam kebajikan beramal 

tidak tinggalkan apa yang 


supaya 

aku 


'si' 

{99} 


(ir)ji'un(i) 

kembalikanlah 

aku 


nufikha Fa i±a 

ditiup maka 

apabila 


yiJ Vi 

iiawnumi . 




{ 100 } 




walayatasa'alun(a) 
{101} dan mereka tidak 

saling bertanya 


yub'aSun(a) 

mereka 

dibangkitkan 

IT 


iia yaumi 
sampai 
hari 




yang 

dia 


yauma’i2iw 
pada hari 
itu 




1 muflihun(a) ’ f a ula’ika humul mawazTnuhQ saqulat 


We mar 
dan barang {102} 
siapa yang 



orang-orang 
yang beruntung 

«v - v# 


„ » — CT 17 .. 

*'■' W > 

. llrt * wa* iTiw wara'ihim huwa 

b d^d)n q yang mengu- 

belakanq mereka capkannya 

- «tvj - 

4^. 

bainahum 
di antara 
mereka 

Fa man 
maka barang 
siapa yang 




fa 13 aqsSba 
maka tidak ada 
pertalian nasib 


fis suri 
sangkakala 


maka mereka 
itu 


timbangan nya 

vwi 


l fl jaha^rmma 
daiam neraka 
jahanam 


\ aqfusahum 
diri mereka 
sendiri 






khasirQ 

mereka 

merugikan 


If® (v*J jU' 

kalihun(a) ffha L hum nSru 'wujQhahumun T^ifahu khalidun(a) 


laiTna 

orang-orang 
yang 


fa uta’ikal 
maka mereka 
itu 


mawSzTnuhQ 

timbangan- 

nya 


khaffat 

ringan 


A 


Talfahu 

membakar 


M ei d d Ji’l l nuift fufal IF 

Madii 1 Hwitflh 

fuiutt 






































































Juz Ke-18 



23.AI-MU'MINUN 

(Orang-orang yang Beriman) 


349 


ijiis 

Qfllu 

mereka 

berkata 

* *0 < 

{105} 

tukazzibun(a) 

kalian 

mendustakan 



W 11 


biha fa kuntum 
dengan- tetapi 

nya kalian 

- » 


‘alaikum tutla 

atas dibaca- 

kalian kan 

T*V 


u?rd> 

$2 

r 3 ' 

** ayati 

takun 


ayat 

ada 

apakah 

ayat-Ku 


tidak 


c& :• CJ ££=>j 12J4 % 

nmimnn i„, ci/imwati ir>3 ‘alain3 nnlrahat rah^an: 


ftebban& 

Tuhan 006} 


^allTn(a) 
yang sesat 


qauman 

kaum 


syiqwatunS 
kejahatan 
kami 

¥• 


‘alainS 
atas kami 


galabat raboana 

telah me- Tuhan 

ngalahkan kami 

- wm 


-;- n - i*j w>M 

((£. \j£L\ 3S @ 6j# pu 


fTha (ikh)sa’u QSlakh 

di dalam- tinggallah Dia {107} 

nya dengan hina berfirman 


zaliroQn{a) fa tnnS 'udn5 fa In rmnha akhri(nA 

orang-orang maka sung- kami maka daqnya keiuarkanlah 

yang zahm_gob kami kembali jika (akhirat)kami 


W mw 

/ A >' k , * £»< ' vy 

^L> do ^j} 

. . I. iA.^ 12 , rtlr, _« min ‘ikAj^T ^ I/Ann Irtri^iKn . mm 1-i ^*1 J/'lJI ItVtM rt/ 

{108} 



min ‘ib§dT 
dari hamba- 
hamba-Ku 


farfqum 

segolongan 


k§na InnahQ 

ada sungguh 


-L? 

wa fatukaflimun(i) 
dan janganlah kalian 
berbicara dengan-Ku 


>*>> t'?,/ 


Fattakhaztumuhum 
maka kalian men- 
jadikan mereka 


i Si ■ 



%w 


{109} 

Femberi 

khalrur 

sebaik- 

wa aqta 
dan 

wrurAaiTmd 
dan berilah 

rahmat 

baik 

Engkau 

kami rahmat 


fagfirlana 
>ka ampumlc 
bagt kami 


/■"N 

tadhakun(a) 
{ 110 } kalian men- 

tertawakan 


rahmat baik Engkau kami rahmat bagf kami beriman 

- o ** -- «p — m) -~~" 

, >f . K r X? ^ & L 

Iminhum wa IMl zikn laqsaukum natta sikhriyyan 

buah 
ejekan 


~WM" 


Iminhum 

dari 

mereka 


wa kuntum 
dan 
kalian 


laqsaukum 
mengingat mereka melupa- sehingga 
Aku kan kalian 


"W 


cM '0 r*-*p4 ' fjj' fjx 

qah fa'izun{a) annahum humul sabaru bi ma yauma Ijazaituhumul InnT 

Dia {111} orang-orang yang sungguh mereka dengan hari ini memberi ba- sungguh 

berfirman beruntung _ mereka sabar sebab _ lasan mereka Aku__ 

S ft'\ <■ * * S »CTl • ^ A 't 

j~* B J3J s 

■ 1 . ‘ fil srdi labistum tkam 


ba'da au yauman labisnS Qalu 

sebagian atau sehari kami mereka {112} 

tinggal berkata 


sinln(a) 

tahun 


‘adada 

beberapa 


fil ardi 
di bumi 
(dunia) 


labistum 
kalian berapa 
tinggal 

- ~W 


— ca —-- O ®w 

SK\ y 4 JJ © SUi s&A 

lannakum lau qaFlal ilia labistunT il QA) ^ 'addln(a) ^tanakil ^umiq 

bahwa sekiranya sebentar melainkan kalian tidaklah Dia m -i 31 malaikat penghitung maka ta- 

kalian tinggal berfirman 1 1 amal makhluk nyakanlah 

- %#-- - 7 W m- 13 7 “ — 

fJ 3 SB o Di •' 

wa annakum ‘abasaw 1 khalaqnakum annama 


>- 




dan bahwa main-main Kami mencipta- 
kalian kan kalian 

;v » —fir 


bahwa 

hanyalah 


A fa liasibtum 
maka apakah 
kalian mengira 


{114} 


ta'lamunfa) kuntum 

kalian kalian 

mengetahui adalah 


iifst Di 

111 In ilAUn U n \ wialiLn ■! Cn tVoInllThi il 1^ !.illi.« 




iNfl la ilaha 

selain tidak ada 
Tuhan 


haqq(u) 

yang 

sebenarnya 


malikul 

Raja 


Fa tsralallahul 
maka Mahatinggi 
Allah 


{115} 


laturja'un(a) 

tidak 

dikembalikan 


ilalna 

kepada 

kami 


L 4 Ji B 


ilahan 

Tuhan 


ma‘ailahi 

bersama 

Allah 


- W 

riDD ill fex# t2$ % 2 oD-5 >i 

^ l l/ r\ UlnAU. .Ur. f/- i kihT Inh j“i la hurh^na 


NS V 

yad‘u Wa may 1<arTm(i) ‘arsyil rabbu! hu(wa) 

menyeru dan barang ^116} Maha Mulia Arsy Tuhan Dia 

siapa yang 

w 


w 


la yuflihul innahu 

tidak sesung- 

beruntunj 


'fnda rabbihd) b'sabuhu fa innama bihV lahu la burhana akhara 

di sisi perhitungan- maka sungguh dengan- baginya tidak ada yang 

Tuhannya nya hanyalah nya dalii lain 


jfi*- - i? ^ o*J ^ ojyS^ 1 


rahtmin(a) 

{118} Pemben 


kharrur wa arjta 
sebaik- dan 
baik Engkau 





105. Bukankah ayat-ayat-Ku telah di- 
bacakan kepadamu, tetapi kamu selalu 
mendustakannya? 

106. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami 
telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan 
kami adalah orang-orang yang sesat. 

107. Ya Tuhan kami, keiuarkanlah kami 
darinya (kembalikanlah kami ke dunia), jika 
kami masih juga kembaii (kepada kekafiran), 
sungguh, kami adalah orang-orang yang 
zalim" 

108. Dia (Allah) berfirman, "Tinggallah 
dengan hina di dalamnya, dan janganlah 
kamu berbicara dengan Aku" 

109. Sungguh ada segolongan dari hamba- 
hamba-Ku berdo’a, "Ya Tuhan kami, kami 
telah beriman, maka ampunilah kami 
dan berilah kami rahmat, Engkau adalah 
pemberi rahmat yang terbaik" 

110. Lalu kamu jadikan mereka buah 
ejekan, sehingga kamu lupa mengingat Aku, 
dan kamu (selalu) mentertawakan mereka, 

111. Sungguh pada hari ini Aku memberi 
balasan kepada mereka, karena kesabaran 
mereka; sungguh mereka itulah orang- 
orang yang memperoleh kemenangan. 

112. Dia (Allah) berfirman, "Berapa tahun- 
kah lamanya kamu tinggal di bumi?" 

113. Mereka menjawab, "Kami tinggal 
(di bumi) sehari atau setengah hari, 
maka tanyakanlah kepada mereka yang 
menghitung" 

114. Dia (Allah) berfirman/'Kamu tinggal (di 
bumi) hanya sebentar saja, jika kamu benar- 
benar mengetahui" 

Tuhan Menciptakan Manusia Bukanlah de¬ 
ngan Percuma 

115. Maka apakah kamu mengira bahwa 
Kami menciptakan kamu main-main (tanpa 
ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan 
dikembalikan kepada Kami? 

116. Maka Mahatinggi Allah, Raja yang 
sebenarnya; tidak ada tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia, Tuhan (yang memiiiki) 
'Arsy yang mulia. 

117. Dan siapa yang menyembah tuhan 
yang lain selain Allah, padahal tidak ada 
suatu bukti pun baginya tentang itu, maka 
perhitungannya hanya pada Tuhannya. 
Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan 
beruntung. 

118. Dan katakanlah (Muhammad), "Ya 
Tuhanku, berilah ampunan dan (berilah) 
rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang 
terbaik." 































































€ 350 

— i 


24. AN-NUR 
(Cahaya) 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

HUKUM-HUKUM PERZINAAN DAN HUKUM- 
HUKUM PERGAULAN 

Hukum Perzinaan 

1- (Iniiah) suatu surah yang Kami turunkan dan 
Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukumnya), 
dan Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda 
(kebesaran Allah) yang jelas, agar kamu ingat. 

2, Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deraiah f 
masing-masing dari keduanya seratus kali, dan 
janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah 
dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian 
orang-orang yang beriman. 

3. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali 
dengan pezina perempuan, atau dengan 
perempuan musyrik; dan pezina perempuan tiaak 
boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki 
atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian 
itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. 558 '' 


Asbabun Nuzul ayat 3 


Dan Abdullah bm Umar bahwa Ummu Mahzul, 
seorang pezina akan dikawira oleh seorang sahabat 
Nabi Saw Maka turunlah ayat mi >ang menjelaskan 
bahwa seorang wamta pezina haram dinikahi 
kecuali oleh pezina lagi atau orang yang musyrik. 
(HR an Nasaie) 

Hukum Menuduh Berzina kepada Perempuan yang 
Baik 

4- Dan orang-orang yang menuduh perempuan- 
perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak 
mendatanqkan empat orang saksi, maka deraiah 
mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu 
terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. 
Mereka itulah orang-orang yang fasik, 



iyang I 

memperbaiki (dirinya), maka sungguh, 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

Hukum Li'an 


Allah 


„ yang menuduh istrinya 
(berzina), padahal mereka tidak mempunyai 
saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
kesaksian masing-masing orang itu ialah empat 
kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa 
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata 
benar. 


Asbabun Nuzul ayat 4 dan 6 


Dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah mengadu 
kepada Rasulullah Saw bahwa istnnya berzina. Nabi Saw 
memmta bakft kepadanya dan kalau tidak, la sendiri yang 
akan dieambuk. Hilal berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya 
salah seorang dari karm melihat laki-laki lam beserta 
istnnya, apakah la mesti mencari saksi lebih dahulu 
Nabi Saw. tetap memmta bukti atau la sendiri yang akan 
dieambuk. Hilal berkata, "Demi Allah, Dzat yang Mengutus 
engkau dengan kebenaran, sesungguhnya akulah yang 
benar, mudah-mudahan Allah menumnkan sc suatu yang 
melepaskanku dari hukuman cambuk ' 1 Maka turunlah Jibril 
metnbawa ayat mi sebagai petunjuk bagaimana seharusaya 
menyelesaikan masalah seperti ini. (HR Bukhari) 


. )yang 

akan mer^^anya, jika dia termasuk orang yang 


berdusta. 

8. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia 
bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa 
dia (suaminya) benar-benar termasuk orang- 
orang yang berdusta, 

9. dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan 
Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) 
itu termasuk orang yang berkata benar. 

10. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan 
menemui kesulitan). Dan sesungguhnya Allah 
Maha Penerima Tobat, Mahabijaksana. 

553) Tidak pantas orang yang beriman menikah 
dengan penzina, demikian pula sebaliknya. 

559} Maksud ayat 6-7 ialah orang yang menuduh 
berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang 
saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat 
kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. 
Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan 
kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam 
fiqih dikenal dengan li'an. 


rahfm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


tazakkarun(a) la'allakum 

kalian agar 

mengingat kalian 


^1 


C ‘ 

ss S' 

bayyinatil 

yang 

nyata 


v# 


«W 


m (Si 

ayatim fiha wa anzaina wa faratfnaha anzalnaha SOranJ I 
ayat-ayat di dalam- dan Kami dan Kami Kami Suatu surah 

nya turunkan mewajibkannya turunkan yang 


wa la ta’khuzkum 
dan janganlah 
mengambil kalian 


TT 


W 


tK- % PTpi'S S&* 'M %& '3 


jaldatiw mi ata minhuma kulla wahidim fajlidu 
deraan seratus dari tiap-tiap maka 

keduanya orang deraiah 


Waz zanl Az zaniyatu 
dan laki-laki perempuan rii 

n&7inA no7ina i a 


» 7 ~ ; : w« : *w . - 

ZpG 7^1 P£ tt b\ Mid % tv ; 

wal yasyfiad akhir(i) wal yaumil billahi tiTminuna Ikuntum ina ffdTnillShi ra'fatun blhm* 


dan hendaklah 
menyaksikan 


billahi tiTrninuna Ikuntum ing ff dTnillShi ra'fatun blhimi 

kepada beriman kalian jika dalam agama belas padake- 
Allah (hukum) Allah kasihan duanya 


31 cPs? 0 Q ppp cad 

au zaniyatan ilia la yangkihu Azzam ^ minahmu'minlnta) ta’ifatum azabanumft 

atau wanita kecuali tidak laki-laki { 2 } dari orang-orang seaolonaan azab 


laki-laki 

pezina 


dari orang-orang 
yang beriman 


ta’ifatum 

segolongan 


azab 

keduanya 


3? Aj 


3 3 - w : t«r~ — 

i 51 Sfi 

n) au zanin ilia la yangkihuha waz zaniyatu mitsynkataw 
atau laki-laki kecuali tidak dan perempuan perempuan 

pezina menikahinya pezina musyrik 

«• -—;— -■ 

-V" f pyt/ C$\j ‘Pj 

uhada’a bi arba'ati ya’tu iam summa muhsanati yarmunai Wal lazlna mu’minlnfei 


‘alal zalika wa hurrima musyrik(u 

atas itu dan diharamkan laki-laki 

musyrik 

syuhada’a bi arba'ati ya’tu iam suhnma ^ muhsanati 
saksi dengan mendatang- tidak kemudian wanita-wanita 
empat_kan yang baik-baik 


* wa ula’ika humul abada(n) 

dan mereka selamanya 

itu 


yarmunai 

menuduh 

zina 


M— 


Wal lazma 
dan orang- 
orang yang 


{3} 


mu'minin(a) 
orang-orang 
yang beriman 


Twr 


P 'SMj ’-&r &2 


syahadatan 

kesaksian 


Mr 


lahum 

bagi 

mereka 


wa la taqbalu 
dan janganlah 
kalian terima 


jaldataw 

deraan 


samanina 

delapan 

puluh 


fajliduhum 
maka deraiah 
mereka 


1 '.tl 

j^clp ^cUi „.ls a jjiu ^t\ •, t .• oyppu\ 

gafurur fa innallaha wa aslahu zalika mim ba'di Bfifl lazma lllaT fasiqun(a) 

Maha maka sungguh dan mereka itu seteiah bertobat orang-orang kecuali (41 orang-orang 

Pengampun _ __Allah _ memperbaiki yang 1 J yang fasik 


P* 3^5 ’o' -*&-> 

aqfusuhum ilia syuhada’u fahum yaku! wa lam 1 azwajahum yarmOna* Wal lazTna raliimlun) 

diri mereka kecuali saksi-saksi bagi ada dan istri-istri menuduh dan orang- {5} Maha 

sendiri mereka tidak mereka orang yang Penyayang 


~ (i m 

V Aj], Alii ^ . ^ 

laminas-sadialn(a) innahu biflam svahadatim arha'ti ahaHihim fa c\/ahaHatu 


laminas-sadiqln(a) 
{6} termasuk orang-orang 

yang benar 


innahu biilam syahadatim arba'u ahadihim fa syahadatu 
sungguh dengan sumpah empat seorang dari maka kesaksian 

dia Allah mereka 

n 


_ _ yang benar _ dia_ Allah __ merek a __ 

G 2^3ioi iizia 3 izt&i; 

Wa yadra’u minal-kazibln(a) kana ing 'alaihi la'natallahi anna Wal khamisatu 

dan meng- {7} termasuk orang- dia jika atasnya laknat Allah bahwasa- dan yanq 

hindarkan 


minal-kazibln(a) 
termasuk orang- 
orang yang berdusta 

n - 


anna Wal khamisatu 
bahwasa- dan yang 
nya kelima 


---— 

AjJ. Ailb uO o' 

laminal-kazibm(a) innahu billahi syahadatim arba'a tasyhada an 'azaba ‘anhal 

termasuk orang-orang sungguh dengan nama sumpah empat ia jika hukuman darinya 

yang berdusta 


0 oibpVoi 1\ iptiijQ 

minas-?adiqln(a) kana ing ‘aiaiha gaqlabailahi anna Wal khamisata 

{9} termasuk orang-orang dia jika atasnya murka Allah bahwasanya dan yang /oi 

yang benar 


innahu billahi syahadatim 

sungguh dengan nama sumpah 
dia Allah 


arba'a tasyhada 

empat ia 

bersaksi 

i« 


kelima 


ww 



‘ataikum 
atas kalian 


MSPlp 

Wa lau IS fadiuliahi 
dan kalau tidak 
karunia AllarKl 

i.o„ quta H [gg|. 

M*rfd vy 4 »jito Mmi # yii 

SSHnSiL <tV 


4 

wa rahmatuhu 
dan 

rahmat-Nya 


4* 
























































24. AN-NUR 

(Cahaya) 


351 


* 


_ u u Vi , „ 

j* cfe ^5* ^ J*V o\ 

huwa bal fsyarralTakum lataftsabuhu mingkum ‘u?batum bil ffki j3'u la£Tna Innaf 

dia tetapi 1 burukbagi kalian jangan di antara golongan dengan berita datang orang-orang sesung- 

_ kalian _ mengiranya kalian _ bohong_ yang guhnya 


Jj 


mwfii.A wal \atl 

mengambil dan yang 

bagian 


minal-tem(i) 
dari dosa 


maktasaba 
apa yang ia 
kerjakan 


w - ir 

• >T ' 

liKullimri'im 
tiap-tiap 
seseorang 


ninhum 

dari 

mereka 



_—— Tjf — - to--—— 7- —— W*W~ % 

<< >*>>»' ?» O <4 

o*> 4 ) >jO g 

mu’minQna ?annal sami'tumGhu \± Lau 13 'azTm(un) ‘a±Sbun lahu minhum kibrahu jfi 


mu’minQna ?annal sami'tumGhu _ 

orang-orang me- kalian men- ketika mengapa {11} 

mukmin laki-laki nyangka dengarnya tidak 

- W 


'azlm(un) 

yang 

besar 


lahu minhum kibrahu 

bagi- di antara terbe- 
nya mereka sarnya 


■ -— o. - V9 -:- h - mm. - 

O -s ?i "i i<» \A\~* ' A Z\ > 1 t > tr 

jj (J^r 4 <»»j. )jy>- 

iau l& mubTrttun) ifkum haia wa qalu khairaw bi usihim wal mu'minatu 

mengapa { 12 } yang berita ini dan mereka baik terhadap dan orang-orang 

tidak — u ~' - ■- ‘-"i—-“ 


fa uis’ika 
maka mereka 
itu 


mubTritun) ifkum 

yang berita 

nyata bohong 


nyal 

1W" 


wa qalu 
dan mereka 
berkata 


ZTO- 

\% M iijyi 3%% & j% 

licv «v/i'hcirtn’i ufl'tfi ' va (7 lam cwi ihaz-ia'lsil hi nrhu'ati ‘ala!hi ia'fi 


bi ar|fusihim 
terhadap 
diri mereka 


wal mu'minatu 
dan orang-orang 
mukmin perempuan 


srempuan 


bisy syuhada 
dengan saksi 
saksi 


ya'tQ 

mereka 

datang 


\ iz lam 
maka jika 
tidak 


syuhada’(a) 

saksi-saksi 


bi arba'ati 
empat 


‘alaihi ja’u 

atasnya mereka men- 
datang kan 


ip oj^-pol 

{13} 


wa rabmatuhG 
dan 

rahmat-Nya 


‘alaikum 
atas kalian 


fadlullShi 

karunia 

Allah 


£ 


azTm(un) 
{14} yang 

besar 




Wa lau 13 
dan kalau 
tidak 

U" 


kazibun(a) humul 

orang-orang mereka 

yang berdusta adalah 


1 i ^ * 

aiilXX; 

‘iqdallahi 
di sisi 
Allah 


‘a2abun 

azab 


ffhi 

padanya 


% 


*> *<1'k 

a 

ma afadtum 
apa yang kalian 
bicarakan 


3 ^22 yJj\j CjJi^ 

lamassakum wal akhirati fid dun-ya 
niscaya me- dan akhirat di dunia 

nimpa kalian 


ff 

di dalam 


>; 


‘ilmuw bihT 
ilmu dengan- 

nya 


TO - (9 - 

-f£5 jie 'oj&j $131 %$£ i) 

Mftkum m3 hkfi hi nfvjnhiki im wa fartMinn^ hi alainafiknm talannar inahfi 1^ 


f lakum 
bagi 
kalian 


ma laisa 
apa yang 
tidak 


"TO" 


bi afwahikum 
dengan mulut- 
mulut kalian 


wa taquluna 
dan kalian 
mengatakan 


bi alsinatikum 
dengan lisan 
kalian 


>»>>» ^ », ^ 


sami'tumuhu \1 Wa lau la 

kalian ketika dan mengapa {15} 

mendengarnya tidak 


igatakan kalian 

hw - h 


talaqqaunahu 1 1 
kalian me- ketika 

nerimanya 


^USi 3CJZ - 


'azlm(un) 

besar 


* 

‘iridallahi wa huwa hayyinaw wa tahsabunahG 
disisi Allah dan itu ringan dan kalian 

(berita bohong)^ mengiranya 


$Z \'3 333 “1^ p3 a y 


'a?Tm(un) 

yang 

besar 


buhtanun h3±3 

dusta ini 

(Fitrah) 


subhanaka 

Mahasuci 

Engkau 


bi haza natakallama an lana 

kami mem- untuk bagi 

bicarakan kami 


fyy ^ Z* 

mu'minTn(a) jkuntum 
{17} orang-orang kalian 
yang beriman 


dengan 
ir' 

1TJ 


m3 yakunu qultum 

tidak ada kalian 

katakan 


ol GET $$ Si 0 

ing abadan li mislihT ta'udu aq Ya‘i?likumullahu 
jika selama- seperti kalian agar Allah menasihati {16} 

nya itu kembali (tidak) kalian 



iazins Innal baklm(un) 

orang-orang sesung- {18} Mahabijaksana 

yang guhnya 


^ ^ p iiSSJ 

‘alTmun wallahu ayat(i) lakumul Wa yubayyinullahu 

Maha dan Allah ayat-ayat bagi dan Allah 

Mengetahui kalian menjelaskan 


BT; -^^- - if - 

~3) 3% ft \p Z4 it 

alTmun ‘a±abun lahum amanu fi! Ia±ina fShisyatu tasyfal ar l yubibbuna 

yang azab bagi beriman di kalangan orang- kekejian tersiar untuk mereka 

pedih mereka orang yang menginginkan 


a MV- 

yj x«y 

Wa lau 

dan {19} 

kalau 

IP 

{20} rah ^ Un, 


JSTJ 

la ta'lamun(a} wa aqtum 
tidak dan 

mengetahui kalian 





Tuduhan yang Bohong terhadap ’Aisyah r.a 
Ummul Mu km in in 

11. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
bawa berita bohong itu adalah dari golongan 
kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita 
itu burukbagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. 
Setiap orang dari mereka mendapat balasan 
dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa 
di antara mereka yang mengambil bagian 
terbesar {dari dosa yang dipertiuatnya), dia 
mendapat azab yang besar (pula). ^ 

12. Mengapa orang-orang mukmin dan 
mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri 
mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita 
bohong itu dan berkata, "Ini adalah {suatu 
berita) bohong yang nyata" 


Asbabun Nuzul ayat 11-12 


Dan Aisyah bahwa ayat mi tentang penstiwa 
Aisyah yang kalungnya hilang dan dituduh 
melakukan perbuatan keji dengan seorang sahabat. 
Ayat ini turun yang menyatakan kesueian Aisyah. 
(HR Bukhari Muslim) 


13. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak 
datang membawa empat saksi? Oleh karena 
mereka tidak membawa saksi-saksi, maka 
mereka itu dalam pandangan Allah adalah 
orang-orang yang berdusta. 

14. Dan seandainya bukan karena karunia 
Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan 
di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang 
besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu 
tentang hal itu (berita bohong itu). 

15. (Ingatlah) ketika kamu menerima (berita 
bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu 
katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu 
ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya 
remeh, padahal dalam pandangan Allah itu 
soal besar. 

16. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika 
mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita 
membicarakan ini. Mahasuci Engkau, ini adalah 
kebohongan yang besar." 

17. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) 
kembali mengulangi seperti itu selama- 
lamanya, jika kamu orang beriman, 

18. dan Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) 
kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana. 

19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin 
agar perbuatan yang sangat keji itu (berita 
bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang 
beriman, mereka mendapat azab yang pedih 
di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 

20. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan 
rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan 
ditimpa azab yang besar). Sungguh, Allah 
Maha Penyantun, Maha Penyayang. 


560) Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah saw. 
'Aisyah r.a. Ummul Mukminin, setelah perang dengan 
Bani Mustafiq pada buian Sya’ban 5 H. Peperangan 
itu diikuti kaum munafik dan turut pula 'Aisyah r.a. 
dengan Nabi saw. berdasarkan undian yang diadakan 
di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali 
dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 
'Aisyah r.a. keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, 
kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya 
hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, 
rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 
'Aisyah r.a. masih ada dalam sekedup. Setelah 'Aisyah r.a. 
mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di 
tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali 
menjemputnya. Kebetulan lewat di tempat itu seorang 
sahabat Nabi Safwan ibnu Mu'attal, ditemukannya 
seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut 
seraya mengucapkan "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 
istri Rasul!" 'Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan 
oleh Safwan mengendarai untanya. Safwan berjalan 
menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang- 
orang yang melihat mereka membicarakannya menurut 
pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desu^T 
Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, maka 
fitnah atas Aisyah r.a. itu pun bertambah luas^hingga 
menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muSilmin. 


















































21. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu mengikuti langkah- 
langkah setan. Barang siapa mengikuti 
langkah-langkah setan, maka sesungguh- 
nya dia (setan) menyuruh mengerjakan 
perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau 
bukan karena karunia Allah dan rahmat- 
Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun 
di antara kamu bersih (dari perbuatan keji 
dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi 
Allah membersihkan siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

22. Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu bersumpah bahwa mereka 
(tidak) akan memberi (bantuan) kepada 
kerabat(nya), orang-orang miskin dan 
orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, 
dan hendaklah mereka memaafkan dan 
berlapang dada. Apakah kamu tidak suka 
bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

23. Sungguh, orang-orang yang menuduh 
perempuan-perempuan baik, yang le¬ 
ngah 561 ) dan beriman (dengan tuduhan 
berzina), mereka dilaknat di dunia dan di 
akhirat, dan mereka akan mendapat azab 
yang besar, 

24. pada hari, (ketika) lidah, tangan dan 
kaki mereka menjadi saksi atas mereka 
terhadap apa yang dahulu mereka kerja- 
kan. 

25. Pada hari itu Allah menyempurnakan 
balasan yang sebenarnya bagi mereka, 
dan mereka tahu bahwa Allah Mahabenar, 
Maha Menjelaskan. 

26. Perempuan-perempuan yang keji 
untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 
yang keji untuk perempuan-perempuan 
yang keji (pula), sedangkan perempuan- 
perempuan yang baik untuk laki-laki 
yang baik dan laki-laki yang baik untuk 
perempuan-perempuan yang baik (pula). 
Mereka itu bersih dari apa yang ditu- 
duhkan orang. Mereka memperoleh am- 
punan dan rezeki yang mulia (surga). 562 ) 

Etika memasuki Rumah Orang Lain 

27. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin 
dan memberi salam kepada penghuninya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar 
kamu (selalu) ingat. 

561) Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan 
yang lengah ialah perempuan yang tidak pernah 
sekalipun teringat akan perbuatan yang keji. 

562) Ayat ini menunjukkan kesucian "Aisyah r.a. dan 
SafWan dari segala tuduhan yang ditujukkan kepada 
mereka. Rasutullah adalah orang yang paling baik, 
maka perempuan yang baik menjadi istri beliau. 


<yj 

vaTtaW wa m0 Y 
mengikuti dan barang 
siapa yang 


if~ mw 




fadluiishi 

karunia 

Allah 


wa lau 13 
dan kalau 
tidak 


wal-mungkarO) 

dan 

kemungkaran 


bit fafcsya’i 
kepada 
perbuatan keji 



khittwjfeiM 

tangkaS 

langkjh 


Lb I <33^ 


yuzskkJ we i lakinnallSha 
member- akan tetapi 

sihkan Allah 


abadaw min ahadin 
sela- seorang 

manya pun 


rmngkum 
di antara 
kalian 



£ 


\JJ S0J @ 


ma zak§ wa rahmatuhQ 
tidak dan 

bersih rahmat-Nya 

zvr ~ 




mmgiujrn fatfll 

diantara kelebihan 

kalian 


ulQI Wa 13 ya'tali 
orang yang dan janganlah { 21 } 
mempunyai bersumpah 


'alTm(un) 

Maha 


iamfun wallfthu 


yasy&Tu) may 

Maha dan Dia orarig 

Mengetahui Mendengar Allah kehendaki yan$ 




(SLIP'S 


wal muhfljirTna 
dan orang-orang 
yang berhijrah 


wal musSkma 
dan orang-orang 
miskin 


qurbS 

hubungan 

kekerabatan 


UNS 

orang yang 
mempunyai 


S' 


yu’tQ 

mereka 

memberi 


ay 

untuk dan 


(tidak) 


keluasan 


^ > 1 i ✓ < x *> £ v'VT < trsZs i ^ i I t » "" , . 


iBkum 

bagi 

kalian 


yagfirallShu 
Allah Maha 
Mengampuni 


ay 

bahwa 


a la tuhibbOna 
apakah kalian 
tidak menyukai 


wal ya?fahQ 
dan hendaklah mereka 
berlapanjj dada_ 


wal ya'fO 
dan hendaklah 
mereka maafkan 


ff sabllillahi 
di jalan Allah 


cJbJJi 

gfiwam 

yang lengah 
(dari berbuat keji) 

w 

{23} 






muh$an£til 

wanita-wanita 

bersih 


/ »> 

yarmunai 

menuduh 


; si 


!a£Tha 

orang-orang 

yang 


oj 

Innal 

sesung- 

guhnya 


o 

« rr» 
V/ 

{22} 


Of 

rahTm(un) 

Maha 

Penyayang 


jyv> 




gafurur wnliAfti 

Maha dan 

Pengampun Allah 



>\Z 


’'a^lm(uy) 

yang 

besar 


azSbun 

azab 



qfjia ogp'i 


wal“akhirah(ti) 
dan di 
akhirat 


fid dun-y3 
di dunia 


lu'InD 

mereka 

dilaknat 


mu'mlnStl 
yang beriman 
(Aisyah) 


U-*> \yb Uj (*J£ 

ya'maPun(a) k3nu bi m3 wa arjuluhum wa aidThim alsinatuhum ‘alaihim tasyhadu 
kerjakan mereka dengan dan kaki-kaki dan tangan lidah atas jadi 

apa yang 


wa arjuluhum 
dan kaki-kaki 
mereka 


wa aidThim 
dan tangan 
tangan mereka 


alsinatuhum 
lidah 
mereka 


‘alaihim 

atas 

mereka 


tasyhadu Vadmi 

jadi p-sdfl 

saksi han 


' .... • Yauma’iiiy 


hflqqui huwal 

yang Dia 

benar 


annalliha 

bahwasanya 

Allah 


wa ya'IamOna 
dan mereka 
mengetahui 


b&qqa 

sebenar- 


dinahumul 
pern balasan 
mereka 


yuwaffrhimullshu 
Allah menyempurnaka 


pada 

hari 


{24} 




> 


r < 

*. 


jU 


lll-khabimi) 

untuk wanita-wanita 
yang keji 


wal khabTSQna 
dan laki-laki 
yang keji 


Tiubarrailna 
orang-orang yang 
terlepas 




lil khabTSTna 
untuk laki-laki 
yang keji 


Al khabTSStu 
wanita-wanita 
yang keji 


.o. 

{25} 


**> 

mubindJ) 
yang men¬ 
jelaskan 


* X 

wat tayyib^tu 

dan wanita-wanita 
yang baik 

Hra 


ula’ika 

mereka 

itu 




VJT 


liHayyibat(i) 

untuKwanita 
yang baik 

~zr~mwr 


wat tayylbuna 
dan laki-laki 
yang baik 


Ilf layyibTna 
unti 
yang baik 


So!' lr.U> 

YS ayvi 
/van; 


fail no 

orang-orang 

yang 


r uhai 
wahai 



V# «ar— 1 . w 

wa iri^i mrt m^nfiratnw ! lahum yaqulun(a) mim m 

mereka 


magfiratuw 

ampunan 


'lahum 

bagi 

mereka 


>/ 




iM ■ i 

kalian minta 
izin 


> ^ >» I ^ »» 


M 


^ 312 

tazakkarOn(a) la’allakum \ khairul lakum ’ 2Mkum ‘alSahliha 



gaira buyQtikum 
selain rumah 
kalian 


buyQian 

rumah- 

rumah 


13 tadkhulu 
janganlah kalian 
masuk 


mim t 
dari apa 
yang 

\p 

amirnfl 

beriman 


OSS 






































































sy 

wa mg lakum 

dan bagi 

jika 


kalian 


yu'Zana IjattS fa 13 tadkhulGha 
diizinkan sehingga maka janganlah 
kalian memasukinya 


l IpL'M 1 K .1 )j^4 1 $ 


aftadar) 

seseorang di dalam- 
pun nya 


lam Fa II 

tidak maka 

jika 




ta'malOna 

kalian 

kerjakan 


bi m3 waliahu 

dengan dan 
apayang Allah 


lakum azkS huwa farji'u (ir)ji J 0 

bagi lebih dia maka kembalilah kembalilah 

kalian suci kalian kalian 


lakumur cjfla 

pad a di kata- 
kalian kan 


gaira maskOnatln 
tidak didiami 


buy titan tadkhulQ an junahun 'alaikum 

rumah- mema- untuk berdosa atas 

rumah suki kalian 



wa mataktumQn{a) 
dan apa yang 
kalian sembunyikan 


u 2% ajj i# 


ma tubduna ya’lamu wallShu mata'ul lakum ffh3 

apa yang kalian Maha dan kesenangan di dalam- 

nyatakan Mengetahui Allah bagi kalian nya 


furOjahum 

kemaluan 

mereka 

> 




wa yabfa?Q 
dan mereka 
menjaga 


THT 

min ab$Srihim 
dari pandangan 
mereka 


?> a if — *(i 


yaguddQ 

mereka 

menundukkan 


\ 7 -'' r 

Jpj '<*£/ Uj 

III mu'minSti Wa qul ya$na'un(a) bi m3 

kepada wanita- dan kata- {30} mereka dengan 

wanita beriman kanlah perbuat apa yang 

«»> 


<s» : 


lit mu’mlmna 
kepada orang 
orang beriman 



|| 

" > " 

furujahunna 
kemaluan 
mereka 


khabTrum InnllSha 

Maha sesungguh- 

mengetahui nya Allah 




M 


azka lahum 2:3 Ilka 
lebih suci itu 

bagi mereka 


wa yahfazna 
dan mereka 
menjaga 


min ab^irihinna 
dari pandangan 
mereka 


yagdudna 

mereka 

menundukkan 


c lf (V 77 M7T7 3 77“ 7 99 


yObihinna 

di atas dad a mereka 


bi khumurihinna 
kerudung 


n v# 


wal yadribna 
dan hendaklah 
mereka menutup 

n 


mlnha 
dari nya 


m3 ?ahara HI3 zfnatahunna 

apa yang tampak kecuali perhiasan 

{wajah & telapak tangan) mereka 

thtt: h. 


j\ Vi 


3b3'ihinna f u 

bapak-bapak atau 

mereka 

\ T #I*» 


i bu'Qlatihinna 
kepada suami 
mereka 


ill3 

kecuali 


zlnatahunna 

perhiasan 

mereka 


wa 13 yubdtna 
dan janganlah 
menampakkan 


ii 77: ww ; «* **T»» 7 if „, 


bu'Qlatihinna 
suami mereka 


— 19 - « 

^ < - K* 


abnS'ihinna 

anak-anak 

mereka 


au 

atau 


w 


bu'Qlatihinna 

suami 

mereka 


flWl 

bapak- 

bapak 


nisa’ihinna 

wanita-wanita 

mereka 


akhawStlhinna bam au ikhwanihinna 

saudara wanita anak atau saudara 

mereka laki-laki mereka 


banT au ikhw&nihinna au 
anak atau saudara laki- atau 
laki-laki laki mereka 


- - - ws - 


irbati 

keinginan 


Tisri* 


gairi ulii 
yang tidak 
mempunyai 


awit t3bi‘lna 
atau pengikut 
mereka 


C& y 




ma malakat aimanuhunna 
hamba-hamba sahaya 
mereka 


\t *» L\ ft?* 


w 

i-aisa 'alim(un) 

tidaklah {28} Maha 

Mengetahui 


Qul 

kata- 

kanlah 




< . i" >1 * * * 




Eisi jp lirfe js <37^' 


msa i 
wanita 


'ala ‘aurdtln 
atas aurat-aurat 


Yiiznuru 

mengerti 


laZTna 

yang 


~9m 

b&J 

wa tubti 
dan bertobatlah 


swit Ml 
atau anak-anak 
kecil 


minar rijali 
dari laki-laki 


%£jlt a&Z ZZL 

min zinatihinn(a) ma yukhfina ' II yu'lama bt arjulihinna wa 13 yadribna 

dari perhiasan apa yang mereka agar kaki mereka dan janganlah 

mereka_sembunyikan_mengetahui_mereka memukulkan 



mu’minuna 
orang-orang 
yang beriman 


4$ 

ayyuhal 

wahai 




jamT'an ilaflfliil 

semuanya kepada 

Allah 





JVT^tSd JwlJ5 munfoLlI 

Mrtdtl Stlmli T*wll<tfi 
AH rtrfdl wijTl» Mil II it HU 
MfllCftl Ixfiirn 
i M fludil F #T q 



24. AN-NOR 
(Cahaya) 


353 


I 


28. Dan jika kamu tidak menemui seorang 
pun di dalamnya, maka janganlah kamu 
masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan 
jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" 
Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih 
suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 

29. Tidak ada dosa atasmu memasuki 
rumah yang tidak dihuni, yang di dalam- 
nya ada kepentingan kamu; Allah menge¬ 
tahui apa yang kamu nyatakan dan apa 
yang kamu sembunyikan. 

Etika Pergaulan Antara Laki-laki dan 
Wanita yang Bukan Mahram 

30. Katakanlah kepada laki-laki yang 
beriman, agar mereka menjaga panda- 
ngannya, dan memelihara kemaluannya; 
yang demikian itu lebih suci bagi mereka. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa 
yang mereka perbuat. 

31. Dan katakanlah kepada para perem- 
puan yang beriman, agar mereka men¬ 
jaga pandangannya, dan memelihara 
kemaluannya, dan janganlah menampak¬ 
kan perhiasannya (auratnya), kecuali 
yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung ke 
dadanya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya (auratnya), kecuali kepada 
suami mereka, atau ayah mereka, atau 
ayah suami mereka, atau putra-putra 
mereka, atau putra-putra suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, 
atau putra-putra saudara laki-laki mereka, 
atau putra-putra saudara perempuan 
mereka, atau para perempuan (sesama 
Islam) mereka, atau hamba sahaya yang 
mereka miliki, atau para pelayan laki-laki 
(tua) yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap perempuan), atau anak-anak 
yang belum mengerti tentang aurat 
perempuan. Dan janganlah mereka 
menghentakkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan. 
Dan bertobatlah kamu semua kepada 
Allah, wahai orang-orang yang beriman, 
agar kamu beruntung. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Sanad-sanad sepuluh imam bacaan Al-Qur an 
(ai-qurra Mk'asymh} dan jalur-jalur bacaan 
mereka yang mencapai seribu jalyr yang teraog 
benderang adalah terpermci, bersambting, 
dan bersandar kepada ftasutullah saw. dan 
antara satu dengan yang tain telah saiing 
menyimak bacaan-bacaan tersebut. Semuanya 
adalah orang-orang yang tsiqah, teliti, dan 
mengambiinya dengan cara tauqifi yang sangat 
rtoci dari Rasulullah saw dari Jibrii a.$. dari !auh 
mahfuzh dari Tuhan semesta alam. 













































« 24.AN-N0R "F|jL 

354 j (Cahay a) 

Anjuran Menikah 

32. Dan nikahkanlah orang-orang yang 
masih membujang di antara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) 
dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah 
akan memberi kemampuan kepada mereka 
dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. 

33. Dan orang-orang yang tidak mampu 
menikah hendaklah menjaga kesucian 
(dirinya),sampai Allah memberi kemampuan 
kepada mereka dengan karunia-Nya. 
Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki 
menginginkan perjanjian (kebebasan), 
hendaklah kamu buat perjanjian kepada 
mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka, dan berikanlah 
kepada mereka sebagian dari harta Allah 
yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan 
janganlah kamu paksa hamba sahaya 
perempuanmu untuk melakukan peiacuran, 
sedang mereka sendiri menginginkan 
kesucian, karena kamu hendak mencari 
keuntungan kehidupan duniawi. Barang 
siapa memaksa mereka, maka sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 
(kepada mereka) setelah mereka dipaksa. 


Asbribun Nuzul ayat 33 


Dari Abdullah bin Shubaih bahwa 1a hamba sahaya 
Huwaithtb bm Abdil Uzza, memmta dimerdekakan 
dengan suatu perjanjian tertentu Akan tetapi 
permohonannya ditolak. Maka turuniah ayat 
im yang memermtahkan untuk mengabulkan 
permmtaan hamba sahaya yang mgm merdeka 
dengan perjanjian tertentu. (HR Ibnu as Sakan) 

Pencerminan Ay at-ay at Al-Qur'an Sebagai 
Nur lllahi pada Langit dan Bumi 

34. Dan sungguh, Kami telah menurunkan 
kepada kamu ayat-ayat yang memberi 
penjelasan, dan contoh-contoh dari orang- 
orang yang terdahulu sebelum kamu dan 
sebagai pelajaran bagi orang-orang yang 
bertakwa. 

35. Allah (pemberi) cahaya (kepada) 
langit dan bumi. Perumpamaan cahaya- 
Nya, seperti sebuah lubang yang tidak 
tembus, 5635 yang di dalamnya ada pelita 
besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, (dan) 
tabung kaca itu bagaikan bintang yang 
berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak 
dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon 
zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak 
pula di barat, 5645 yang minyaknya (saja) 
hampir-hampir menerangi, walaupun tidak 
disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis- 
lapis), Allah memberi petunjuk kepada 
cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, 
dan Allah membuat perumpamaan- 
perumpamaan bagi manusia. Dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 

Mereka yang Mendapatkan Pancaran Nur 
Hahi 

36. (Cahaya itu) 5655 di rumah-rumah yang 
di sana telah diperintahkan Allah untuk 
memuliakan dan menyebut nama-Nya, di 
sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya 
pada waktu pagi dan petang, 

563) "Lubang yang tidak tembus" {misykaf), ialah 
lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai 
kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat 
lampu, atau barang-barang lain. 

564) Pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit, ia 
mendapat sinar matahari baik pada waktu matahari 
terbit maupun ketika akan terbenam, sehingga 
pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak 
yang baik. 

565) Yang bertasbih ialah orang yang disebut pada 
ayat 37 


L>\ &=i *2 (J*®' 

1 min ‘ihaHiicmn was sSlihTna minakum ayamS Wa antfHfli 


wa imS’ikum 
dan budak-budak 
perempuan kalian 


min ‘ibSdikum 
dari budak-budak 
laki-laki kalian 


was ?SlipTna 

dan orang-orang 
yang layak (menikah) 


mingkum 
di antara 
kalian 


ayamS 

orang-orang 
yang membujang 


____ ; - ~yry 

rr 4JS\j * 4lllp4i*d 

...oiuko _viinnihimiillnhtl fuaara’a 


dan 

nikahkanlah 


'alim(un) 

) Maha 

Meng etahui 


wSsi'un 

Maha 

Luas 


wailahu 

dan 

Allah 


min fadlih(T) 
dari 

karunia-Nya 


yugnihimullahu 
Allah akan men- 
cukupi mereka 


fuqarS’a 

fakir 


vakflno 

mereka 


_ ... ... .V ...... . ... • — ... , . 




mir|fadlih(i) 
dari 
karunia-Nya 


yugniyahumullShu 
Allah mencukupi 
mereka 


patts 

hingga 


nikapan 

nikah 


IS yajidDna 
mereka tidak 


* bisi'iKriti 


8 

, * mim m5 nimfrntikliiTI kit3b3 


orang-orang 

yang 


* • 

dan hendaklah men 
jaga kehormatan 


4 


fa kstibuhum 
maka adakan perjanjian 
dengan mereka 


mim mS malakat aimSnukum 
budak-budak yang 
kalian miliki 


kitSba 

perjanjian 


yabtagunal 
mereka meng¬ 
inginkan 


UM 

was 

dan orang- 
orang yang 


% ‘£±\ $jSl Ipfr 

wa IS ’ atskum laZi mim mSlillahil ’ wa atuhum khairaw fihtrn airnuim I 

dan Dia berikan yang dari harta dan berikan kebaikan _pada^ 

pada kalian "" " ' 


wa IS 
dan 
jangan 


mim mSlillahil 
dari harta 
Allah 


wm 


wa atuhum 
dan berikan 
mereka 

w 


fihim 

pada 

mereka 


' aiUTslum 
kalian 

mengetahui J 


wi SCi k jtyfr 


payStid 'aratfal 
kehidupan keuntungan 







rahim(un) 

Maha 

Penyayang 


gafurur 

Maha 

Pengampun 




khalau 

terdahulu 


^ 4 jiii 


samSwSti 

langit 


'#3$ fr W* & 


fi zujajah(tin) 
di dalam 
kaca 



nQrus 

cahaya 


mi$bap(un) 

pelita 


ka misykStin 
seperti 
lubang 


3£ V 

mafeatu 
perum- 
pamaan 


zaJKktatn 

pohon 

zaitun 



$$ "t %-0 


yDqadu 

dinya¬ 

lakan 


durriyyuy 

berkilauan 


kaukabuij 

bintang 


ka-annah§ 
seakan- 
akan ia 


az zujSjatu . 
kaca itu 


> ^ 
4^ 




nSr(un) 

api 


tamsashu 

menyentuhnya 


jS % Z4?. ^ I 

TSiiiuhs vakadu wa la aarbivvativ IS svaraiwa« w 


lam wa lau 

tidak walaupun 


yudfu 

menerangi 


zaituhS 

minyak¬ 

nya 


yakadu 

hampir- 

hampir 


wa la garbiyyatiy 
dan tidak 
disebelah barat 


IS syarqiyyatiw 
tidak disebelah 




iii § 

nDrihT yahdiiiahu 'aianur(in) nqrvfli 

;pada Allah memberi di atas cahaya 

aya-Nya petunjuk cahaya 

x v*JL/ \ 

tTAJs &Si. as oM 


amSSla 

perum¬ 

pamaan 


wa yadribullahul 
Allah membuat 


vdsy*uul 

Dia 

kehendaki 


turfa'a 

diagungkan 


arj 

untuk 


aZinallahu 

Allah 

mengizinkan 


Fi buyutin 
dalam rumah- 
rumah (masjid) 


W 

{35} 


'alTm(un) 

Maha 

Mengetahui^ 


bi kulli syai'iri 
dengan segala 
sesuatu 


wallShu 
dan Allah 


lin-nas(i) 

bagi 

manusia 




wal-a$al(i) 

dan 


bit guduwwi 
pada waktu 







































































24. AN-NOft 
(Cahaya) 


355 




65 'm 



yakhSfuna zakati 

mereka zakat 

takut 


56 #%£ \$£C. 

WalJ:5hi i min ' Ufa wavTHihj im i ! . 


wallahu miri fadlth(i) 
dan dari 

Allah_karunia-Nya 


1 wa yazTdahum 
dan Dia menam- 
bah mereka 


m§ ‘arnilu 
apa yang 
mereka kerjakan 


ahsana 
lebih baik 


yX ata s 

._ * n‘m3liihiim 


seperti 
fata morgana 


a‘maiuhum 

amal-amal 

mereka 



TV W 


HKjr 


© 

Wal la£Tna 

dan orang-orang {38} 
yang 


sriakan 

M 


Li yajziyahumullShu 
agar Allah mem- 
balas mereka 


V# 


>\l**j*i 113 


bigairi bisab(in) 
dengan tanpa 
perhitungan 


yasy^'u may 

Dia siapa 

kehendaki yang 


_ _ _ CSV jjKT - „ 

\iziiJ4 3 £5%. \'>\ ^ 


Byai aw yajidhu lam ja’ahu 1 1 & hatt$ ma’a(n) ?am-Snu yaftsabuhu? 

sesuatu mendapat- tidak menda- apabila sehingga air orang-orang mengiranya 

kannya_tanginya yangdahaga 


bi qT'atly 
di tanan 
datar (yang luas) 


~~ ~ : g : mm —- - 

i’viip as u> i2e 


na\ hisab(i) 

13 yj perhitungannya 


sartul 

sangat 

cepat 


wallahu 

dan 

Allah 


bisabah(u) 

perhitungannya 


fa waffahu 
lalu Dia 
mencukupkan 


‘iqdaha 
di sisinya 


wa wajadalliha 
dan la men- 
dapatkan Allah 


ir»i7“ h iv^ 11 — >r<tew mr -—-— 

» " • - L * * > j »-r -*“1 vf >< 


maujum 

ombak 


min 

dari atasnya 


maujum 

ombak 


yagsy§hu 

meliputinya 


lujjiyyiy 

yang 

dalam 


tr bahril 
dalam 
laut 


ka ?ulumatin Au 

seperti gelap atau 

gulita 


> Uj. CU-Jl£ «fjU^ f-i* 9 


lam yadahQ 

tidak tangan- 

nya 


akhraja 

dia menge- apabila 
luarkan 


^ acT© a 3~iS ' 45 % 

ifim A lam minnur(in) fa m3 laha nQran lahQ yaj'aliliahu lam wa mal yarShi yskad 

kamu tidak- {40} dari maka tidak cahaya bagi- Allah tidak dan barang aia me- hampir 

tahu kah cahaya baginya (hidayah) nya menjadikan siapa yang lihatnya 

i-n 


fauqa ba'd(in) 
diatas sebagian 
yang lain 


ba'duhs 

sebagiannya 


£ulumatum 
gelap 
gulita 

w 


sabab(un) 

awan 


fauqlhT 

atasnya 


!•) 



p : ;-- iv , if 

J a ^2 aiSi 


w» kullunq sanauinj wat t«iiru wal ardi 

sungguh masrncf- mengembang- dan burung dan bumi 
■masing kan sayap 


fls samSwati 
di langit 


man lahD yusa bbltiu ■mwllih. 
siapa kepa- bertasbih bahwasanya 
yang da-Nya kepada Allah 


nwllflja Wa lilldhi 

kerajaan dan kepu- {41} 

nyaan Allah 


j. 

W /ct 5, ^- 7 H dp 

yaf'aiun{a) bi rn§ * ‘alTmum wallahu wa tasbThah(u) salataha akrnn 


mereka 

kerjakan 


- ‘alTmum wallahu wa tasblhah(u) 

dengan Maha dan dan tasbihnya 

apa yang Mengetahui Allah 


salatahQ _ 

shalatnya tel ah me¬ 

ngetahui 


<£>5 ilo' j 


Vuzji annailSha tara A lam ma?Tr{u) 

Maha bahwasanya kamu tidakkah {42} tempat 

^Menghalau Allah lihat kembali 


wa ilallShil 
dan kepada 
Allah 


wal-arg(i) 
dan bumi 


i*i iv t*rvic ~if.n — 

* S'' A'*' <'»' <-*■ 'ji V > \''' 

<Ji ^Upj ^ <— a ]~_^ f LUs“ 

JJ 1 ^ yakhruju wadqa fa taral rukiman yaj'aluhu 6umma bainahQ yu’allifu durnma sa^ftban 

^ ar ‘ Keluar hujan maka kamu bertumpuk- meniadi- kemudian di anta- Dia menqum- kemudian awan 


fa taral rukiman yaj'aluhu 6umma bainahQ yu’allifu iurnma sah.ftban 

maka kamu bertumpuk- menjadi- kemudian di anta- Dia mengum- kemudian awan 
lihat tumpuk kannya rany a pulkan 

’W U W faf T ti 


' v5v, h mm rvu mm w ^ 

■tl2| ft 44^5 ; 'J>bz 4W 62 


may biht fa yu^Tbu mim baradit] fiha minjibalir) 
Dm ke- siapa dengan- lalu Dia dari salju di dalam- dari gunung 

Jiendakt yang nya timpakan _ nya 


minassami’i wayunazzilu khllalihfO 
dari langit dan Dia celah- 

menurunkan celahnya 


yang nya umpaKan nya _ menurunican 

V*V^ M 19 

0 jzWt in ^ iB $ & % 

^bil-afc?ar(i) yaihabu barqihT sans yakadu yasya'(u) may ‘am wa 

|*Tj| monnhihnn- -- Hi-i l/ rt _ 


143} penglihatan 

r#HM t A-TTJl ! - ikw,( 

^— s % 


yaihabu 
menghilang- 
kan 


kilatnya cahaya hampir- Dia ke- 

hampir hendaki 


siapa dari 
yang 


*+ iKr>fA‘. iq^an 

•* IRtrfa* J flfcaB ! **• Biguiwiiv 

Syrif«twt W.mi 


j"* Qaltinlnhi 


•*n>*»* 


, M*. 

iBIh 


dVt^HT 

M.iJd SPLifk TiidltAh 

•m Mmid latltti 
M.uld Fan] 



37, orang yang tidak dilalaikan oleh per- 
dagangan dan jual beli dari mengingat 
Allah, melaksanakan salat, dan menunai- 
kan zakat, Mereka takut kepada hari ketika 
hati dan penglihatan menjadi guncang 
(hari Kiamat), 

38* (mereka melakukan itu) agar Allah 
memberi balasan kepada mereka dengan 
yang lebih baik daripada apa yang telah 
mereka kerjakan, dan agar Dia menambah 
karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah 
memberi rezeki kepada siapa saja yang 
Dia kehendaki tanpa batas. 

Mereka yang tidak Mendapatkan Pancaran 
Nur tfahi 

39* Dan orang-orang yang kafir, perbuatan 
mereka seperti fatamorgana di tanah yang 
datar, yang disangka air oleh orang-orang 
yang dahaga, tetapi apabila didatangi 
tidak ada apa pun. Dan didapatinya 
(ketetapan) Allah baginya. Lalu Allah 
memberikan kepadanya perhitungan 
(amal-amal) dengan sempurna, dan Allah 
sangat cepat perhitungan-Nya, 566) 

40. atau (keadaan orang-orang kafir) seperti 
gelap gulita di lautan yang dalam, yang 
diliputi oleh gelombang demi gelombang, 
di atasnya ada (lagi) awan gelap. Itulah 
gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila 
dia mengeluarkan tangannya hampir tidak 
dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi 
cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak 
mempunyai cahaya sedikit pun. 

Pencerminan Kekuasaan Allah 

41. Tidakkah engkau (Muhammad) tahu 
bahwa kepada Allah-lah bertasbih apa 
yang di langit dan di bumi, dan juga bu¬ 
rung yang mengembangkan sayapnya. 
Masing-masing sungguh telah mengetahui 
(cara) berdo'a dan bertasbih. Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 

42. Dan milik Allah-lah kerajaan langit 
dan bumi, dan hanya kepada Allah-lah 
kembali (seluruh makhluk). 

43. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah 
menjadikan awan bergerak perlahan, 
kemudian mengumpulkannya, lalu dia 
menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu 
engkau lihat hujan keluar dari celah- 
celahnya, dan Dia (juga) menurunkan 
(butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) 
dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) 
gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya 
(butiran-butiran es) itu kepada siapa 
yang Dia kehendaki dan dihindarkan-Nya 
dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan 
kilatnya hampir-hampir menghilangkan 
penglihatan. 

SG6) Orang-orang kafir, karena amal-amal mereka 
tidak didasarkan atas iman, tidaklah mendapat 
balasan dari Allah dl akhirat, walaupun di dunia 
mereka mengira akan mendapat balasan atas amal 
, mereka itu. 























































4 


356 


24.AN-N0R 

(Cahaya) 


44. Allah mempergantikan malam dan 
siang. Sungguh paefa yang demikian itu. 
past! terdapat pefajaran bagi orang-orang 
yang mempunyai penglihatan (yang tajam) 

45. Dan Allah menciptakan semua jenis 
he wan darr air, maka sebagian ad a yang 
ber/alan di atas perutnya dan sebagian ber 
jalan dengan dua kakl sedang sebagian 
(yang lain) berjafan dengan empat kaki 
Allah mendptakan apa yang Dia kehendaki 
Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

46. Sungguh, Kami telah menurunkan ayat- 
ayat yang memberi penjelasan. Dan Allah 
memberi petunjuksiapa yang Dia kehendaki 
kejalan yang lurus. 

Perbedaan Sikap Orang-orang Munafik dan 
Orang-orang Mukmin daiam Bertahkim 
kepada Rasul 

47. Dan mereka (orang-orang munafik) 
berkata, "Kami telah beriman kepada Allah 
dan Rasul (Muhammad), dan kami menaati 
(keduanya)." Kemudian sebagian dari 
mereka berpaling setelah itu. Mereka itu 
bukanlah orang- orang beriman. 

48. Dan apabila mereka diajak kepada Allah 
dan Rasul-Nya, agar (Rasul) memutuskan 
perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian 
dari mereka menolak (untuk datang). 

49. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, 
mereka datang kepadanya (Rasul) dengan 
patuh. 

50. Apakah (ketidakhadiran mereka karena) 
daiam hati mereka ada penyakit, atau 
(karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) 
takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya 
berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, 
mereka itulah orang-orang yang zalim. 

51. Hanya ucapan orang-orang mukmin, 
yang apabila mereka diajak kepada Allah dan 
Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) 
di antara mereka, 567 ) mereka berkata, "Kami 
mendengar, dan kami taat." Dan mereka 
itulah orang-orang yang beruntung. 

52. Dan siapa yang taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan 
bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang- 
orang yang mendapat kemenangan. 

53. Dan mereka bersumpah dengan (nama) 
Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, 
bahwa jika engkau suruh mereka berperang, 
pastilah mereka akan pergi. Katakanlah 
(Muhammad), "Janganlah kamu bersumpah, 
(karena yang dimintaj adalah ketaatan yang 
baik. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan. 


567) Diantara sesama kaum muslimin, dan antara 
kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. 



yang 


m ba^ibfn 

distas perulnya 
foeperttular] 


iwiirirra 



m m 0$ 0 M 


tkc 

ii {SlahJ 

fseperti ksmbing) 


vamsyr may wa minbum 

berjalan yang dan sebagian 

mereka 

“- w - 


kulla d£bbatim khalaqa WatMfcij 
semua binatang Mencip- din 

merayap takan A IJiik 

cl .M- 


v 


mi yasyi'iu) 
ap^ying 
a kehi 


Dia kehendaki 



'a 15 rijlafnfi) ytkmsyt 

di atas (dua) kakinya beri^lan 

(seperti manusia) 




syai'ing 

sesuatu 


‘alS kulli 
atas segala 




?<Jl ly* 


*14 &ra|im 

kepada 

jalan 


yasyS'u 

Dia 

kehendaki 


may 

siapa 

yang 


yahdT 

Memberi 

petunjuk 


ir 

351 

■rsmsHihi 
setungguh- 
nya Allah 

Ail \j 


dan 

Allah 


if w mm a ^ i Wm . ^. . u 

<Jfi 

minri ha'Hi feifTi'HifW ,/AlAnmlU ...» L'. -*! • 


mrm ba’dJ 
setelah 


Vninhum 

dari 

mereka 


farTqum 

segolongan 


yatawallS 

berpaling 


Summa 

kemudian 


L 

fl yyj 

'S’ 

wa mmt 
dan 

rasul-Nya 


ilaWHhi 

kepada 

Allah 


M Ji 

dy‘Q 14 '- **-- $t ‘ 

mereka 
dipanggii 


wa ata‘n5 
dan kami 
taat 


wa bir rasuli 
dan kepada 
Rasul 

VT 


foiliShi amarrnB 
kepada kami 
Allah beriman 


Wa iz5 
dan 
apabila 


{47} 


&P mu. 


benar 


lahumul 

bagi 

mereka 


yakui 

adalah 


ok) 

Wa iy 
dan 
jika 


{48} 


< - 

mu'ridun(a) 

berpaling 




bil-mu’mininta) 
orang-orang 
yang beriman 


u)5’ika 

mereka 


wa 

dan 

tidaklah 


itu 


(*r^ 

rninhum 

dari 

mereka 


< 

L*/ 

farlqum 

segolongan 


\i\ 

\±& 

apabila 


yakhi^Dna 

mereka 

takut 


bainahum * ii ya^kuma 
diantara agar dia 
mereka menghukum 


r 


am 

atau¬ 

kah 


Ty v 

amirtSou 
ataukah mereka 
ragu-ragu 




9-"* 

maraqun 

penyakit 




A ff quiubihim 
apakah daiam 
hati mereka 


11 


{49} 


muilntnCa) 
daiam keadaan 
patuh 


* ilift’ikn hivru tr Hal 


llaihi 

kepada¬ 

nya 


m 

ya tu 
mereka 
datang 


* & & | 
O' 


ulS’ika humuz 
mereka itu 


bal 
sebenarnya 


wa rasuiuh(u) 
dan rasulNya 


“aiaihim 

atas 

mereka 


yahiTafiahu 
Allah berlaku 
^tidak adil 


sy 

untuk 




twjnaibtjm 

diantara 

mereka 

ir 


h yabkuma 
agar dia 
menghukum 


4 ^ 

wa rasdliht 
dan 

Rasul-Nya 


iOi Y& 'ii & 0 12} 


m\m 

kepada 

Allah 


du ! G 

mereka 

diseru 


i 

apabila 


o 


{51} 


Wa may 
dan barang 
siapa yang 

- CT 

ojyJ *Jl 

fa'i 2 Cm(a) 
orang-orang yang 
mendapat kemenangan 


< *> i ?>Ti 
U^Ji 

muflihun(a) 

orang-orang 
yang beruntung 


» 




u . 


mumimna 

orang-orang 
yang beriman 


qauial 

perka- 

taan 


kfina Innama 
adalah sungguh 
hanya la h 




ay 


Ui!3 Gi. 


wa ulS’ika huitvjf 

dan mereka 
itu 


fa ulS’ika humul 
maka mereka 
itu 


V*1- 

si" 

d.jik-l) 

wa yattaqhi 
dan bertakwa 
kepada-Nya 


wa ata‘nS 
dan kami 
taat 


sami'nt 

kami 

mendengar 


yaqGlu 

mereka 

berkata 


a 


ay 

untuk 


s # . X 9 s' S 


4 \ S' 

4 








































































rUc & cE J 

^ ^ ,~7 __ *ir,.»ah» n„i 


ma hummiia ‘alaihi fa innamS tawallau fa in 

apa yang atasnya maka sungguh kalian maka 

dibebankan hanya la h berpaling jika 


rasul(a) 
pada rasul 


wa atfur 
dan taatlah 


fllf iHfftfli* Qul 

taatlah kalian kata- 

pada Allah kanlah 

II 


QIUcLfdi ii\ai i v w £_ ^ i -—- 

Jj-JIJp Uj IjJJLp < ii 

^ Ciar rasnii wa ma tahtadQ tutfQhu wain m§ bummiltum 1 

kalian 


‘alar rasuli 
atas rasul 


wa ma tahtadQ tufi'Qhu wa in bummiltum 

dan kalian mendapat kalian dan jika apa yang dibeban- 

tidaklah petun juk _m entaatinya _ kan a ta s kalian 


&\ zb 0 ^ 4 

‘“"‘A.. x \A/ia’ciriall3ht il mnhTnttit balaOUl illal 


wa 'amilu? 

dan menger- 
jakan 


mingkum 5manu laZTna Wa'adallihul 

diantara beriman orang-orang Allah 

kalian yang berjanji 


{54} 


mubTn(u) 
yang jelas 


(is)takhlafal 

berkuasa 



ufe3J»\ d*H\<S 


balagul illal 

penyam- kecuali 

paian 


fit argil 
di muka bumi 


la yastakhtifannahum 
sungguh Dia menjadikan 
mereka berkuasa 


§alitiSti 

kebajikan 


lahum (ir)tacl§ 
untuk Dia ridho 
mereka 


Cr$^b pflrPoZ 

atnahiir^iit iLhurri wa la vumakkinanna Yninci aablihlm 


fa±ir 

yang 


dinahumul lahum wa la yumakkinanna ming qablihim 
agama bagi dan sungguh Dia sebelum 

mereka mereka a kan meneguhkan mereka 

- - ■ Itf 99, 



a 


dengan- 

Ku 


r »4 A* Cji- 

«l i hi irifintm? ' khaufihim mim ba‘di wa’fa yubaddilarmahi 


la yusyrikuna 
tidak 

menyekutukan 


ya'budQnanT 
mereka me- 
nyembah-Ku 


amna(n) ' khaufihim mim ba‘di wa fa yubaddilarmahum 

aman takut setelah dan sungguh akan 

sentosa mereka _ Dia ga nti mereka 


fe ™ffilmJSK ul b f<*dahitif k kafir a dan barang sesuatu 


fasiqun(a) 
{55} orang-orang 
yang fasik 


fa ula’ika humul 
maka mereka 
itu 


wa mang syai’a(n) 

dan barang sesuatu 

siapa yang 


&&3 !& lr 

' la'allakum rasQla wa afTur zakata wa atuz sal&ta Wa - 

agar kalian nada rasul dan taatlah zakat dan tu- shalat 




rasula 
pada rasul 


wa atV - 
dan taatlah 


dan tu- 
naikanlah 


aqTmus 

dan 

dirikanlah 




fil ar^(i) 
di bumi 



IjJjS uui' 81 o>^ 


kafarQ faZTna L3 tabsabannal 

kafir orang-orang janganlah kalian 

yang mengira 


turbamun(a) 
{56} dtberi 

rahmat 




, _ wnlahi’sal nnrful 'wa ma’W§humui 


4 »» 


a ..'S™ B7> S S=5 ” W, ==F '' 

£ i 2$S 

linakum 'huluma vabtugul lam wailaZTna lazTna malakat aimSnukum f|i yastazingkumul 

fi antara baliqh 'sampai tidak dan orang- hamba-hamba sahaya hendaklah meminta 

San P orang yang_ yang k alia n miliki _ .zm kepada kalian 


.. yasita'zingkumul 

hamba-hamba sahaya hendaklah meminta 

vana kalian miliki izin kepada kalian 

w;—; -HWi 


ojX^ ‘- a » 

mina? ?ahTrati 'siyabakum t a? la'Qna wa fjTna "fa]ri §alatil frirgqabli marrat(in) SalSte 

slang had pakaian kalian me- dan fajar shalat sebelum kali tiga 

kalian nanggalkan ketika (subuh) _ _ _ _ 

- - - F" r WM s 

& ^ P ^ * 

alaikum laisa Hakum ‘auaratil SalaSu Isya'(i) ^a^sTtelah* 

tas kalian bukan bagi aurat tiga isya shalat dan setelah 

kalian 


ba^ukum 
sebagian kalian 


i ‘alaikum tawwSfuna ba'dahunn(a) junabum wa la alaihim 

Man atas kalian mereka sesudah itu berdosa atesmereka 

_melayani_ _ _ _ _atas mereKa— 


hakim(un) alfmun 
{58} ' Maha Maha 

Bljaksana Meng^tahui 






ka^lika 'ala ba'd(in) 

demikian atas sebagian 

jtu yang lain 

-M |t dti Ji*» fTrU nf-Aji 

MikM 5«T Tl* WtM.il 


24.AN-NUR 

(Cahaya) 


357 


* 


Kekuasaan yang Dijanjikan Allah kepada 
Orang yang Taat dan Mengerjakan Amal 
Saleh 

54. Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan 
taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, 
maka sesungguhnya kewajiban Rasul 
(Muhammad) itu hanyalah apa yang 
dibebankan kepadanya,dan kewajiban kamu 
hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. 
Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu 
mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul 
hanyalah menyampaikan (amanat Allah) 
dengan jelas" 

55. Allah telah menjanjikan kepada orang- 
orang di antara kamu yang beriman dan 
yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia 
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa 
di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan 
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan 
sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka 
dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia 
benar-benar mengubah (keadaan) mereka, 
setelah berada dalam ketakutan menjadi 
aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah- 
Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku 
dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa 
(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka 
itulah orang-orang yang fasik. 


Asbabun Nuzul ayat 5S 


Dan Ubay bin Ka'ab bahwa ketika Rasululiah Saw 
bersama para sahabatnya sampai di Madinah dan 
disambut serta dijamm kebutuhan hidupnya oleh 
kaum Anshar, mereka tidak melepaskan senjatanya 
siang dan malam, karena selalu dnncar oleh kanm 
kafir .Arab Madinah. Mereka berkata kepada Nabi 
Saw., ’’Kapan tuan dapat melihat kamt hidup aman 
dan tentram tiada takut kecuali kepada Allah” 
Ayat ini turun berkenaan dengan penstiwa tersebut 
sebagai jaminan dari Allah Swt. bahwa mereka 
akan dianugrahi kekuasaan di muka bumi im. (HR 
al Hakim) 

56. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah 
zakat, dan taatlah kepada Rasul 
(Muhammad), agar kamu diberi rahmat. 

57. Janganlah engkau mengira bahwa 
orang-orang yang kafir itu dapat luput 
dari siksaan Allah di bumi; sedang tempat 
kembali mereka (di akhirat) adalah neraka. 
Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 

Etika Pergaulan dalam Rumah Tangga 

58. Wahai orang-orang yang beriman! 
Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan 
perempuan) yang kamu miliki, dan orang- 
orang yang belum balig (dewasa) di antara 
kamu, meminta izin kepada kamu pada 
tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum salat 
Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian 
(luar)mu di tengah hari dan setelah salat Isya. 
(Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu? 681 
Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi 
mereka selain dari (tiga waktu) itu, mereka 
keluar masuk melayani kamu, sebagian 
kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah 
Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. 
Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

568) Tiga macam waktu yang biasanya pada waktu- 
waktu itu badan banyakterbuka.OIeh sebab itu, Allah 
melarang hamba sahaya dan anak-anak di bawah 
umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa 
tanpa izin. 


































































<€11 


JuiKe -18 


24.AN-NUR 

(Cahaya) 


59. Dan apabila anak-anakmu telah sam- 
pai umur dewasa, maka hendaklah me- 
reka (juga) meminta izin / seperti orang- 
orang yang lebih dewasa meminta 
izin. 569) Demikianlah Allah menjelaskan 
ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Me¬ 
ngetahui, Mahabijaksana. 

60. Dan para perempuan tua yang telah 
berhenti (dari haid dan mengandung) 
yang tidak ingin menikah (lagi), maka 
tidak ada dosa menanggalkan pakaian 
(luar) 570 ) mereka dengan tidak (bermak- 
sud) menampakkan perhiasan; tetapi 
memelihara kehormatan adalah lebih 
baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

61. Tidak ada halangan bagi orang buta, 
tidak (pula) bagi orang pincang, tidak 
(pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) 
bagi dirimu, makan (bersama-sama me¬ 
reka) di rumah kamu atau di rumah ba- 
pak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di 
rumah saudara-saudaramu yang laki- 
laki, di rumah saudara-saudaramu yang 
perempuan, di rumah saudara-saudara 
bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara- 
saudara bapakmu yang perempuan, di 
rumah saudara-saudara ibumu yang laki- 
laki, di rumah saudara-saudara ibumu 
yang perempuan, (di rumah) yang kamu 
miliki kuncinya 571 ^atau (di rumah) kawan- 
kawanmu. Tidak ada halangan bagi 
kamu makan bersama-sama mereka atau 
sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki 
rumah-rumah, hendaklah kamu memberi 
salam (kepada penghuninya, yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu sendiri, 
dengan salam yang penuh berkah, dan 
baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, 
agar kamu mengerti. 


« jyi\ 


r oa 




Asbabun Nuzul «»y<)t 61 


Dari Muhajid bahwa pada waktu itu orang-orang 
hiasa berkonfung bersama-sama orang buta, orang 
pmcang atau orang sakit ke rumah bapaknya, ke 
rumah saudara saudarmya, ke rumah bibi dan pihak 
ibu dan bapaknya. Orang-orang yang diajak merasa 
keberatan dengan berkata, ’’Mereka membawa 
kita ke rumah orang Iain 5 ’ Maka turunlah ayat mi 
sebagai kelonggaran bagi mereka (orang buta, 
pmcang atau sakit) untuk makan di rumah orang 
iam. (HR Ahdurrazaq) 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Yang dimaksud dengan mutawatir adaiah nwayat 
sekelompok orang dari feelompok lain yang 
t cfak mungkin bersepafcat untuk berdusta dan 
sebagian dari mereka tidak mungkin berdusta 
mengenai riwayatrrya tan pa kesepakatan dengan 
mereka dari awal sanad hingga akhin 


| 569) Anak-anak dari orang merdeka yang bukan 
mahram yang telah balig, haruslah meminta izin 
terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur 
orangtua, seperti cara-cara orang yang disebut dalam 
ayat 27 dan 28 surah ini. 

570) Pakaian luar yang kalau dibuka tidak 
menampakkan aurat. 

571) Rumah yang diserahkan kepada kamu untuk 
mengurusnya. 


&ti:i ts 


l£ yarjuna 
mereka tidak 



(i&]iB'£anai 
minta izin 


kamas 

sebagaimana 


faiyasta'iinO huluma * mingkumul ajfalu balagal Waal 

maka hendaklah umur diantara anak-anak telah 

mereka minta izin_dewasa kalian sampai apabil 


i\j *^1 iitig 

" lobnnrt \ «■ ■ km n jin t ■ 11 & In ■ 1 iss+AtX. I 


wallShu 

dan 

Allah 


ay^tih(i) 

ayat-ayat-Nya 


lakum 

untuk 

kalian 


V0 n 


yubayyinuildhu 

Allah 

menjelaskan 


ka£Sllka 

demikianlah 


ming qablihlm 
sebelum 
mereka 



'i£& $ 0 Jj 


^ hr S4 0 


‘alal a'raji 
atas orang 
pincang 


wa la 
dan 
tidak 


harajuw 

larangan 


;«r 


51 

tfl'huio an 
kalian untuk 

makan 


■WW 


‘alal a‘ma 
atas orang 
buta 


Laisa 

tidak 


'alTm(un) 
lOOj Maha 

Mengetahui 





alS aqfusikum 
atas diri kalian 


m y hr- IB hr 


wa !3 harajuw 

dan larangan 

tidak 


‘alal martcli 
atas orang 
sakit 


wa la nuf.iju'rt 

dan larangan 

tidak 


X ji ojii y 

’ umrrabdEfkum buyOti au aba’ikum buyuti au mim buyutikum 

ibu-ibu rumah- atau bapak-bapak rumah- atau dari rumah-rumah 

kalian 


buyuti 

rumah- 

rumah 


ab^’ikurri 
bapak-bapak 
kalian 


buyuti 

rumah- 

rumah 


mim buyutikum 
dari rumah-rumah 
kalian 


»» 


J 


\ ^=<>1 c /£± 


buyflu au 

rumah- atau 

rumah 


akhaw^tlkum 
saudara perempuan 
kalian 


buyOti 

rumah- 

rumah 






jl 


ikhw^nikum 
saudara laki-laki 
kalian 


buyuti 

rumah- 

rumah 


(W'J*-’ J 

' akhwaitkqm buyOti au 


saudara laki- 
laki Ibu kalian 


rumah- 

rumah 



'ammatikUffi 
saudara perempuan 
bapak kalian 


j\ 

au a‘m£mikurn 

atau saudara laki-laki 

bapak kalian 





ma malaktum 
apa yang kalian 
miliki 


an 

atau 



> 


jl 


khalatikum 
saudara perempuan 
Ibu kalian 


buyuti au 

rumah- atau 

rumah 


I £ 04 . X? ji 


junahun 

dosa 


‘alaikum 
atas kalian 


la Isa 
tidak 


$adTqlkum aU 

teman-teman atau 

kalian 


fa sallimQ buyQtaq dakhaltum fa \la asytata(n) tut 

maka berilah rumah- kalian maka sendirian atau 

salam rumah masuk apabila 





ka2§lika 

demikianlah 


tayyibah(tan) 
yang baik 



min ‘indiliahi 
dari sisi Allah 


M 





”5 

































































yasta'iinQnaka 
minta izin 
kepadamu 



(fL>^\2—i tfjjl ol cj^ ]*-*•*» 


w ■; 



gjJi V* jfe 

i/nL-haiifuna la^Trm falv/nh^iirll MvA/3rafn1 * rhlnokltm 


6 

yukhalifuna 

menyalahi 


laiTna 

orang-orang 

yang 


falyah£ari! 
maka hendaklah 
takut 


Nwaza(n) 

berlindung 


’ rriingkum 
di antara 
kalian 




vntabitllalttna 
pergl berangsur-angsur 


&. <L\ Vi 

lllighi irrna A13 
milik sesung- keta- 
Allah guhnya huilah 


✓"■s 

• nr 

W 

{63} 


iyi ZJ& 


* 


allm(un) 

yang 

pedih 


‘a^Sbun 

azab 


> 

fvfr!r<^ 

’ yu^Tbahurn 
menimpa 
mereka 


»< ». > 

^ii fitnati m * icThtahnm 


mw 


fitnatun 

cobaan 


tu$Tbahum an 

akan menimpa bahwa 

mereka 


wa yauma 
dan hari 
(kiamat) 

‘alirrKun) 
{64} Maha 

Mengetahui 


%s 

'alaih(i) 

diatasnya 


«ria 

M S y—^ 


m3 antum 
apa yang 
kalian 


j£S 

’ yalamu 
Dia me¬ 
ngetahui 


f !7 

JL_5 

qad 

sungguh 




,VIS ^iDlj IS 


wal-ard(i) 
dan bumi 


fls samawati 
di langit 


tn& 

apa 

ynny 




bi kulii syai’in 
dengan segala 
sesuatu 


wallShu 
dan Allah 




<- *** * A 





rahim 

Maha Penyayang 


rahmSnir 

Yang Maha Pengasih 


Bisrriillahir 
Dengan nama Allah 


<ni& 'oia 


nazira(n) 

pemberi 

peringatan 


lil ‘Stamina 
bagi seluruh 
alam 


li yakQna 
agar dia 
menjadi 


~M*9 

‘al3 ‘abdihT 
atas hamba-Nya 
(Muhammad) 


Sp'i 35 305 



furqSna 

Al-Furqon 

(Al-Qur'an) 


nazzalal 
tetah me- 
nurunkan 


l®±T Tsbarskal 

Yang Mahasud 


35" il3j JiS % j ? j % ^531 J2 4 t&si 

* . ........... . .. ... •. ..... ..^1 is a.,. 3+: Uhn Ai lo*r 


wa lam waladaw 
dan anak 

tidak 


yattakhii wa lam 

mengam- dan tidak 

bil 


wa! ar^i 
dan bumi 


sam3w§ti mulkus laliCl Al la±T 

langit kerajaan bagi- Yang 

Nya 


5 5^ < 48 -^ c§ $isZ> 


PSP 

taqdira(n) faqaddarahQ kulla syai’in wa khalaqa 
{2} ukuran maka Dia me- segala sesuatu dan Dia 

nentukannya menciptakan 



fil mulki 
daiam 
kerajaan 


syartkun 

sekutu N « a 


Ui^unah. 

Mlml 

ntinli 





IVtiwiff StffiJh TjsvyitAh 

iKAi -*■ rwutd ii, * itri 



25. AI-FURQAN 
(Pembeda) 


359^ 


Etika Pergaulan Orang-orang Mukmin ter- 
hodap Rasul saw. 

62. {Yang disebut) orang mukmin hanyalah 
orang yang beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya (Muhammad), dan apabila me¬ 
reka berada bersama-sama dengan dia 
(Muhammad) daiam suatu urusan bersama, 
mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) 
sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh 
orang-orang yang meminta izin kepadamu 
(Muhammad), mereka itulah orang-orang 
yang (benar-benar) beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka 
meminta izin kepadamu karena suatu 
keperluan, berilah izin kepada siapa yang 
engkau kehendaki di antara mereka, dan 
mohonkanlah ampunan untuk mereka 
kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Peng- 
ampun, Maha Penyayang. 

63. Janganlah kamu jadikan panggilan 
Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti 
panggilan sebagian kamu kepada sebagian 
(yang lain). Sungguh, Allah mengetahui 
orang-orang yang keluar (secara) sembunyi- 
sembunyi di antara kamu dengan berlindung 
(kepada kawannya), maka hendaklah orang- 
orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya 
takut akan mendapat cobaan atau ditimpa 
azab yang pedih. 

64. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah- 
lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dia 
mengetahui keadaan kamu sekarang. Dan 
(mengetahui pula) hari (ketika mereka) 
dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan- 
Nya kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 


al-furqAn 

Makkiyyah 
ke-25 :?7 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

AI-QUR'AN SEBAGAI PERINGATAN UN¬ 
TUK SELURUH MANUSIA 

Kekuasaan Allah dan Keharmonisan Cipta- 
an-Nya 

1, Mahasuci Allah yang telah menurunkan 
Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya 
(Muhammad), agar dia menjadi pemberi 
peringatan kepada seluruh alam (jin dan 
manusia). 

2, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, 
tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu 
bagi-Nya daiam kekuasaan (-Nya), dan Dia 
menciptakan segala sesuatu, lalu menetap- 
kan ukuran-ukurannya dengan tepat. 



































































4 


360 


25. AI-FURQAN 
(Pembeda) 


3. Namun mereka mengambii tuhan-tu- 
han selain Dia (untuk disembah), pada- 
hal mereka (tuhan-tuhan itu) tidak men- 
ciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri 
diciptakan dan tidak kuasa untuk (meno- 
lak) bahaya terhadap dirinya dan tidak da- 
pat (mendatangkan) manfaat, serta tidak 
kuasa mematikan, menghidupkan, dan 
tidak (pula) membangkitkan. 

Tuduhan-tuduhan Palsu dart Orang-orang 
Kafir terhadap Al-Qur'an 

4. Dan orang-orang kafir berkata, "(Al- 
Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohong- 
an yang diada-adakan oleh dia (Muham¬ 
mad), dibantu oleh orang-orang lain" 
Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan 
dusta yang besar. 

5. Dan mereka berkata, "(Itu hanya) do- 
ngeng-dongeng orang-orang terdahulu, 
yang diminta agar dituliskan, lalu dibaca- 
kanlah dongeng itu kepadanya setiap 
pagi dan petang" 

6. Katakanlah (Muhammad), "(Al-Qur- 
'an) itu diturunkan oleh (Allah) yang me- 
ngetahui rahasia di langit dan di bumi. 
Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha 
Penyayang" 

Keheranart Orang Kafir Tentang Diutusnya 
Rasul dari Manusia Biasa 

7. Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul 
(Muhammad) ini memakan makanan 
dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa 
malaikat tidak diturunkan kepadanya 
(agar malaikat) itu memberikan peringat- 
an bersama dia, 

8. atau (mengapa tidak) diturunkan kepa¬ 
danya harta kekayaan, atau (mengapa 
tidak ada) kebun baginya, sehingga dia 
dapat makan dari (hasil)nya?"Dan orang- 
orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah 
mengikuti seorang laki-laki yang kena 
sihir" 

9. Perhatikanlah, bagaimana mereka 
membuat perumpamaan-perumpamaan 
tentang engkau, maka sesatlah mereka, 
mereka tidak sanggup (mendapatkan) ja- 
lan (untuk menentang kerasulanmu). 

10. Mahasuci (Allah) yang jika Dia meng- 
hendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang 
lebih baik daripada itu, (yaitu) surga- 
surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, dan Dia jadikan (pula) istana- 
istana untukmu. 

11. Bahkan mereka mendustakan hari 
Kiamat. Dan kami menyediakan neraka 
yang menyala-nyala bagi siapa yang 
mendustakan hari Kiamat. 



o 

yukhlaqtjna 

mereka 

diciptakan 


dljy&z* 


wa hum 
dan 
mereka 


syafaw 

sesuatu 


J 




lg yakhluqGna 
mereka tidak 
menciptakan 

ir 


min dunihT 
dari selain 
Dia 


I 5 


wa la yamlikuna 
dan mereka tidak 
mampu 


wa IS nafaw 
dan tidak 
manfaat 


darraw 

kemu- 

daratan 



•• .3 

wa 10 yamlikuna 
dan mereka tidak 
mampu 

ir 


mampu manTaai aaraian meiew uieiuipu 

- user - '«» -«r—- z —"- 

jsi % ru. a j® O b^j 


ifku 
kebohong- 


illa 

kecuali 


zulmaw 
keza- 
liman 


wa zura(n) 
dan dosa 


hats in 

ini tidak- 

(Al-Qur'an) lah 

— ~'W~ 

jS’u 
mereka 
datangkan 


kafarG 

kafir 


T>r 

JJi 

fa qad 
maka 
sungguh 


latlna 

orang-orang 

Vang 


Wa qSlal 
dan 

berkata 


{3} 


wa la nusyQra(n) 
dan tidak 
kebanqkitan 


wa IS fyayAfa# 
dan tidak 
kehidupan 



akharun(a) 
yang lain 


C-* 

qaumun 

kaum 


sti 


‘alaihi 

atasnya 


wa a'SnahG 
dan mem- 
bantu nya 


> 

mengada- 

adakannya 


cP 

turn! 3 
dibacakan 


fa hiya 
maka 
dia 


(ik)tatabahS 
minta orang lain 
untuk menuliskanya 


orang-orang 

terdahulu 


^ # & 3 0 

«irra ' va‘lami;s la±T anzfdahGI Qul wa aslla(n) 

{5} 


sirra 
rahasia 
(yang gaib)^ 


’ya‘lamus 
Maha Me- 
ngetahui 


latT 

Yang 


aqzalahQI 

menurun- 

kannya 


Qul 

kata¬ 

kanlah 


wa a$ila(n) 
dan petang 


Wa qSlu 
dan mereka 
berkata 


{ 6 } 


^*1 


rahlma(n) 

Maha 

Penyayang 


gafurur 

Maha 

Pengampun 


kana 

Pia 


vv 

innahu 

sungguh 



- 

Wa qSIG 


dan mereka 
berkata 

MJ 


'alaihi I 
arasrtyi 


wal-ard(i) 
dan bumi 


^ > > 


fis samSwSti 
di langit 



fa IS yastafrona 
maka mereka tidak 
mampu 

tv tv 


^ ,i i » * *{C < * * * i •'ti 0^ Kf 


miq tSIika 
dari itu 


khairam laka 
lebih bagimu 

baik 


ja'ala 
Dia men- 
jadikan 


iatl 

Yang 


Tabarakal 

Mahasuci 




Bal 

bah¬ 

kan 





qusura(n) laka 

istana- bagimu 

istana 


W"5 

/ > ) 

wa yaj‘a! anharu 

dan Dia sungai-sungai 

menjadikan _ 

Wf 


19} 

f*f»W 


jalan 


- «* 


miq tahtihal 
dari bawahnya 


tajrT 

mengalir 


(urinaiifl ! 
kebun- 
kebun ^ 




salrafn) 
neraka yang 
menyala-nyala 

L r » y ■' I - ' Wi 


yang 

mendustakan 


sy 

li mang 
bagi 
orang 


kattabu 

mereka 

mendustakan 



wa a'tadnS bis sa'ati 

dan Kami dengan hari 

| sediakan _ kiamat | 

hVitSri Wnjfl* AauM»*it 

■=ss W : ~ 


Vdg it r*i 

























































j&S S.'Z ' 


wa zafira(n) tagayyuzaw 

{ 12 } dan kemarahan 

gemuruh suara 


£f\ 

{13} 


sami'u lahS ba'itiiq 

mereka akan men- yang jauh 
dengar padanya 

H 


mim makanim 
dari tempat 
(Mahsyar) 


» > S't"' 1< 1 

->b b], 

l ra-athum 12a 
melihat apabila 

mereka 


l\ n ^ i. nm innppnnTnr malrSnsn mii-ihS l linn 


subura(n) 

kebinasaan 


hunSlika 
di sana 


da'au muqarranTna 

mereka mereka 

mengharapkan dibelenggu 

T*» 


dayyiqam 

yang 

sempit 


makSnaq 

tempat 


minhS ulqQ 
darinya mereka di 

lemparkan 

1 *F 


— - %W - Fill I# * , W*Ji 

Js U— 3 by?-* fjKJ' a 

quI ka$Tra(n) $ubGrang wad‘0 wahidaw Suburaw ’y^uma Latad'ul 

kata- {14} yang kebinasaan dan sekali kebinasaan hari ini janganlah kalian 

mengharapkan 


QuI 

kata- 

kanlah 


{14} yang 

banyak 


dan 
harapkanlah 


Zf <^>yc2\ Jfej 5^1 iiJl lii ’J\ <iuii 

< .. _ . T ! _| I IrU. .1 ZI lAmnn^i ■ I Am \sb*+*.lrt m ' 19 I .. 


kflnot muttaqun(a) 

adalah orang-orang 

yang bertakwa 


wu’idal ’'Tati w ‘ khuldil jannatul am khairun aifillka 

dijanjikan yang yang kekal kebun atau lebih apakah (siksa) 


1 - ;- V4 - ;—77 -osar 7 

$*■*» <LSX&$a £l 3 l&ij '134- p> 

khalidinfal ma vasva’una fihi M ahum wa masTra(n) jazaaw 'lahum 

{15} 


khalidfn(a) 

mereka 

kekal 


ma yasya una 
apa yang mereka 
kehendaki 


fiha 

di dalam- 
nya 


Lahum 

bagi 

mereka 


wa masTra(n) 
dan tempat 
kembali 


jaza’aw 1 lahum 
balasan bagi 

mereka 


»> > > **** 4 : * »■^ 7r^ _ V' l' i7 

Uj> ^ 

wAina * vahsvuruhum Wawanma mas’ula(n) wa‘dam ‘nln rahhika kane 


wa ma 
dan apa 
yang 


yahsyuruhum 

mengumpulkan 

mereka 


Wa yauma 
dan pada 
hari 


{16} 


mas’ula(n) 

ditanya 


wa‘dam 

janji 


‘ala rabbika k^na 

atasTuhanmu adalah 


‘ibadT \ adlaltum a aqtum fa yaquiu miq dunillahi 

dari selain 
Allah 


‘ibadT 
hamba-hamba-Ku 


adlaltum 

menyesatkan 


a antum 
apakah 
kalian 


fa yaquiu 
lalu dia 
berfirman 


^ »>> 

ya'buduna 
menyembah 


sfii ^3^7^' 

ma kana subhanaka Qalu sabTHa) dallus i hum am 

tidak ada Mahasuci mereka {17} « w sesat mereka ataukah mereka 


subhanaka 

Mahasuci 

Engkau 


Qalu 

mereka 

berkata 


sabll(a) 

jalan 


mereka ataukah mereka 
itu 


- ir — - ra - w . in . o if - 

■4^x 1 4 d)t Q d£^-i 

Inl/im min nnliw5’/i min rtHniLra nottalfhi^a an lana __i_- 


matta'tahum 
Engkau beri 
nikmat mereka 


v/a lakim 
akan tetapi 


min auliya’a miq dunika nattakhiza an lana 

dari pelindung dari selain kami bahwa bagi 

Engkau mengambil kami 


yam bag! 
pantas 


-—- r - Z -7 - «9 - 

-LJas by. ]yrj (jj>* Ajbf 1 _ ) 

Fa burafnT aaumam wa kanu zikr(a) nasu± hatta ' wa aba’ahum 


Fa cjad 
maka 
sungguh 


{18} 


f - 

^rfaw 

menolak 


bura(n) 

yang 

binasa 


qaumam 

kaum 


wa kanu 
dan 
mereka 


nasu± 

mereka 

lupa 


hatta 

sehingga 


* >> > i ^ >« 


tastati'una 
kalian mampu 


US 

fa ma 
maka 
tidak 



11 , 

bi ma 
dengan 
apa yang 

IT 


wa aba’ahum 
dan bapak- 
bapak mereka 

’ ka±±abukum 
mereka telah men- 
dustakan kalian 


@ 13,1 (*-3=^74 (^UaJ (>4J 

kabira(n) ‘azabang nuziqhu * mingkum ' yazlim wa may wa la nasra{n) 

{19} vanabesar azab kamitimpakan di antara berbuat dan barang dan tidak 

* y 9 kepadanva kalian zalim siapayanq menolong 


'azabang nuziqhu 

azab kami timpakan 
kepadanya 

«• — «5T 


dan tidak 
menolong 

v# 


... „ - n — w - —7 - w-; vj 

^ lij 

aya’kulunat 'innahum IHa minal mursalina qablaka arsalna Wa ma 


laya’kulunat 
pasti mereka 
memakan 


sesungguhnya kecuali 
mereka 


minal mursalina 
dari rasul-rasul 


qablaka 

sebelummu 


* > 


r 


A3 


ba'dakurn 

sebagian 


wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


M f *f » 

fi!-aswaq(i) 
di pasar-pasar 


arsalna Wa ma 

Kami dan 

mengutus_tidak 


\j<&\ 


<4 


^ 1 ^ ^ 'iii ^ ' 




1 ba'diq 

untuk sebagian 
yang lain 

Mjitftl /«'li 
NWM SUiUTflwIliir, 

-- WndaWMmMiiUlLM.lt 

igj* 


12. Apabila ia (neraka) melihat mereka 
dari tempat yang jauh, mereka mendengar 
suaranya yang gemuruh karena marahnya. 

13. Dan apabila mereka dilemparkan ke 
tempat yang sempit di neraka dengan dibe¬ 
lenggu, mereka di sana berteriak meng¬ 
harapkan kebinasaan. 572 ^ 

14. (Akan dikatakan kepada mereka), 
"Janganlah kamu mengharapkan pada hari 
ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah 
kebinasaan yang berulang-ulang" 

15. Katakanlah (Muhammad), "Apakah 
(azab) seperti itu yang baik, atau surga yang 
kekal yang dijanjikan kepada orang-orang 
yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat 
kembali bagi mereka?" 

16. Bagi mereka segala yang mereka 
kehendaki ada di dalamnya (surga), mereka 
kekal (di dalamnya). Itulah janji Tuhanmu 
yang pantas dimohonkan (kepada-Nya). 

Soal-Jawab Antara Allah dengan Sembah - 
an-sembahan Orang-orang Kafir di Hari 
Kiamat 

17. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah 
mengumpulkan mereka bersama apa yang 
mereka sembah selain Allah, lalu Dia ber¬ 
firman (kepada yang disembah), "Apakah 
kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku 
itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari 
jalan (yang benar)?" 

18. Mereka (yang disembah itu) menjawab, 
"Mahasuci Engkau, tidaklah pantas bagi kami 
mengambil pelindung selain Engkau, 573 ^ 
tetapi Engkau telah memberi mereka dan 
nenek moyang mereka kenikmatan hidup, 
sehingga mereka melupakan peringatan; 
dan mereka kaum yang binasa." 

Para Rasul Diutus dari Golongan Manusia 
Biasa 

19. Maka sungguh, mereka (yang disembah 
itu) telah mengingkari apa yang kamu ka- 
takan, maka kamu tidak akan dapat menolak 
(azab) dan tidak dapat (pula) menolong 
(dirimu), dan barang siapa di antara kamu 
berbuat zalim, niscaya Kami timpakan 
kepadanya rasa azab yang besar. 

20. Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul 
sebelummu (Muhammad), melainkan me¬ 
reka pasti memakan makanan dan berjalan 
di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian 
kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang 
lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu 
Maha Melihat. 

572) Mereka mengharapkan kebinasaan, agarterlepas 
dari siksa yang sangat besar, yaitu azab di neraka yang 
sangat panas dengan dibelenggu, di tempat yang 
sangat sempit pula, sebagaimana yang dilukiskan itu. 

573) Setelah mereka dikumpulkan bersama-sama 
dengan apa yang mereka sembah, yaitu malaikat, 
Uzair, Nabi Isa a.s. dan berhala-berhala, dan setelah 
Allah menanyakan kepada yang disembah itu, apakah 
mereka yang menyesatkan orang-orang itu ataukah 
orang-orang itu yang sesat sendirinya, maka yang 
disembah itu menjawab bahwa tidaklah pantas 
bagi mereka untuk menyembah selain Allah, apalagi 
menyuruh orang lain menyembah selain Allah. 

























































Surah Ke-25 


JuzKe-19 


362 


25, AI-FURQAN 
(Pembeda) 


Keadaan Manusia yang Tidak Membenarkan 
Al-Qur'an Pada Han Kiamat 

21. Dan orang-orang yang tidak mengha 
rapkan pertemuan dengan Kami (di akhirat) 
berkata, "Mengapa bukan para malaikat yang 
diturunkan kepada kita atau (mengapa) kita 
(tidak) melihatTuhan kita?"Sungguh, mereka 
telah menyombongkan diri mereka dan 
benar-benar telah melampaui batas (dalam 
melakukan kezaliman). 

22. (Ingatlah) pada hari (ketika) mereka 
melihat para malaikat, pada hari itu tidak 
ada kabar gembira bagi orang-orang yang 
berdosa dan mereka berkata, “Hiiram mah 
jura ." 574 > 

23. Dan Kami akan perlihatkan segala 
amal 575 > yang mereka kerjakan, lalu Kami 
akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang 
beterbangan. 

24. Penghuni-penghuni surga pada hari 
itu paling baik tempat tinggalnya dan paling 
indah tempat istirahatnya. 

25. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit 
pecah mengeluarkan kabut putih dan para 
malaikat diturunkan (secara) bergelombang. 

26. Kerajaan yang hak 576) pada hari itu 
adalah milik Tuhan Yang Maha Pengasih. 
Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang 
kafir. 

27. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang 
orang zalim menggigit dua jarinya, (me- 
nyesali perbuatannya) seraya berkata, "Wa- 
hai! Sekiranya (dulu) aku mengambil jalan 
bersama Rasul. 

28. Wahai celaka aku! Sekiranya (dulu) aku 
tidak menjadikan si fulan 577 * itu teman 
akrab(ku), 

29. sungguh, dia telah menyesatkan aku dari 
peringatan (Al-Qur'an) ketika (Al-Qur'an) itu 
telah datang kepadaku. Dan setan memang 
pengkhianat manusia." 


Asbabun Nuzui ayat 27-29 


Dan Ibnu Abbas bahwa Uba> bin Khalaf bermaksud 
hadir dalam suatu pertemuan yang diadakan 
oleh Nabi Saw., akan tetapi dilarang keras oleh 
kawannya yang bemama Uqbah bin Abi Muaith 
Maka turunlah ayat mi yang menggambarkan 
bahwa kaum zahm akan menyesah din di akhirat 
(HR Ibnu Jarir) 

30. Dan Rasul (Muhammad) berkata, "Ya 
Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah men¬ 
jadikan Al-Qur'an ini diabaikan." 

31. Begitulah, bagi setiap-nabi, telah Kami 
adakan musuh dari orang-orang yang 
berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi 
pemberi petunjukdan penolong. 

32. Dan orang-orang kafir berkata, "Me¬ 
ngapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan ke- 
padanya sekaligus?" Demikianlah, 578 ^ agar 
Kami memperteguh hatimu (Muhammad) 
dengannya dan Kami membacakannya 
secara tartTI (berangsur-angsur, perlahan 
dan benar) 

574) Ini suatu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab 
ketika menemui musuh yang tidak dapat di elakkan lagi, atau 
ditimpa suatu bencana yang tidak dapat dihindari. Ungkapan 
ini berarti"Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya." 

575) Amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia. Amal- 
amal itu tidak dlbalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. 

576) "Kerajaan yang hak" ialah kekuasaan yang mutlak. 

577} Setan atau orang yang telah menyesatkannya di dunia. 
578) Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan 
secara berangsur-angsur agar hati Nabi Muhammad saw. 
menjadi kuat dan tetap. 


ro 


rn y 


W (jj.jJlJbj 




maia’ikatu 

malaikat 


‘alainal 
atas kita 


lau la uqzila 
mengapa tidak 
diturunkan 


liq^arici 
pertemuan 
dengan Kami 


13 yarjuna 
tidak meng- 
harapkan 


lazTna 

orang-orang 


dan 

berkata 


S ’P-J UJZ'fe K&Lii xZ 

'iitiiunurann u/a ‘ofan 1 fT onf i i:. ui z I 


kablra(n) ‘utuwwang wa ‘atau ' f\ aqfusihim 

yang kelewat dan mereka dalam diri mereka 

besar batas melampaui batas 

- vw 


laqadis rabbanS an nar^ 

sesung- Tuhan atau rad 

guhnya kita m elihat 


wa yaquluna lil mujrimina yauma’iZil la busyra malluata yaraunal Yauma ^ 


dan mereka 
berkata 


l mujnmina 
bagi orang-orang 
yang berdosa 


yauma 
pada hari 
itu 


i busyra 
tidak ada 
kabar gembira 


maia’ikata 

malaikat 


yaraunal 

mereka 

melihat 


Yauma 
pada {21} 
hari 

yin*- 


7 “ . , no ai* t*j~ 


fa ja'alndhu 
lalu Kami 
jadikan nya 


min ‘amaliq 
dari amal 


mi 'amilu 
a pa yang 
mereka kerjakan 


its 

kepada 


y - ir 


Wa qadimni 
dan Kami 
perlihatkan 


{ 22 } 


mahjura(n) 

yang hatentfan 

terhalang 


khairum 

lebih 

baik 


yauma i£in 
pada hari 
itu 


jannati 

surga 



iv w iapH 

man^urafn) habft'flfil ■ 

yang debu 

berterbangan 


- w - —^ 

r P\ && 0 


mali’ikatu 

malaikat 


wanuzzilal bil gamimi 
dan dengan 

diturunkan awan 


sama’u tasyaqqaqus Wa yauma maqTia(n) waahsanu 

langit pecah dan pada {24} tempat dan lebih 

belah hari istirahat baik 


diJI -A 1 ] 


yauman wa kina lir-raiiman(i) 

hari dan itu kepunyaan 

adalah Maha Pemurah 


g 

(nil)haqqu 

benar 


yauma izi 
pada hari 
itu 


Af mulku 
kerajaan 


{25} 


tarplaln) 1 

sebenar-benar 




yaqQlu 

dia 

berkata 


‘ali yadaihi 
atas dua 
tangannya 


zalimu ya'addu? Wa yauma 
orang yang menggigit dan pada {26} 


'asira(n) 

kesulitan 


‘ala! kafirtna 
atas orang-orang kafir 




attakhiz lam laitanT Ya wailata 
mengambil tidak aduhai kiranya celakalah 


17 


sabila(n) ma‘ar rasuli (it)takhaztu yi lailanlt 

{27} jalan bersama mengambil aduhai kirany$ 

Rasul aku 


t*r 


“. T — "tu ** \ * A o»i"T i 


ja am 
dia datang 
kepadaku 


tt bada 
ketika setelah 


‘ani± zikri 
dari peringatan 
(Al-Qur'an) 


adaflanT 
ia telah me- 
nyesatkan aku 


Laqad 

sungguh {28} 


khallia(n) fulanan 

teman si fulan 

akrab 




'W 


rasulu 

rasul 


Wa qalar 
dan 
berkata 


not khazula(n) 
penghinaan 


111 iqsani 
bagi manusia 


syaitanu 

setan 


wa kanasy 
dan adalah 


0 !p 

Wa kazalika mahjura(n) 

dan demi- IJUj tidak 

kianlah diperdulikan 


olpj’ iJUb 


n 

4 i 
Li V 


^ 1 


qur-ana 

Al-Qur'an 


(it)takha±u qaurnit Inna ya rabbi 

menjadikan kaumku sesungguh- Ya 

nya Tuhanku 


pis Pp & ‘ 

hadiyaw bi rabbika wa kafa minal-mujrimTn(a) ‘aduwwam {? y' . ja'atafl I 

petunjuk kepada dan dari orang-orang musuh li kulli nabiyym Kami telah I 

_ _ Tuhanm u_ cukup l ah yang berdosa tiap-tiap nabi menjadikan I 

ip op & ^ & 'S MS W%M 


jumlataw 

jumlah 


qur-anu 

Al-Qur'an 


aiaihil 

atas- 

nya 


lau la nuzzila 
mengapa tidak 
diturunkan 


kafaru 

kafir 


la±Tna 

orang-orang 

yang 


Wa qalal 
dan 

berkata 


roil wanasirairWi 

1-5 D dan 

penolong 




tartTla(n) 
{32} dengan 
tartil 










































































Surah Ke -25 


JuzKe-19 


ro 0 li>Ji 


f Md 



.;. 25 AI-FUROAN 


Eli 


HL X^T"' I ':^(w 
vL .sSsH k v _ *y 1 

(Pembeda) 

363 


tafsira(n) 
{33} penjelasan 




<>A i<xlL~ $ jil dx%'i 


wa ahsana bii haqqi 
dan dengan 

sebaik-baik kebenaran 

w 


ji’nska 

Kami datangkan 
kepadamu 


ilia bi masalin 

kecuali dengan suatu 
permisalan 


Wa la ya’iunaka 
dan mereka tidak 
datang kepadamu 


- war - c* -— 

m ' i!a iahannama ’ ‘ala wuiuhihim vuhsvaruna Ai laiTna 


ui§’ika 

pahng mereka itulah 

jelek 


\ ila jahannama 
ke dalam 
neraka Jahanam 

T*I 


ala wujuhihim 
atas wajah-wajah 
mereka 


v4^3i C2i 0 to sea 


kJtftba 

Al-Kitab 

(Taurat) 

“ior " 


musal 

Musa 


ataina 
Kami telah 
datangkan 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


{34} 


sablla(n) 

jalan 


wa a^allu 
dan paling 
sesat 


makanaw 
tern pat 


^ ri T\^* ^ 


iar 


Gsil Uili 

(iz)haba Fa qulnaz 

pergilah kalian maka Kami {35} 
berdua berfirman 

- ^ ji M 

• 1 ' %>*. 


i«s*.^ 7 ^^ \'X"" 


wazlrafn) 

pembantu 


haruna 

Harun 


akhahu ma'ahO 

saudaranya bersamanya 


wa ja'aina 
dan Kami 
jadikan 


35 © T&S SIT && 

Wa qauma tadmlra(n) faldammama hum bi ayatina kazzabu lazina ital qaumil 

dan {36} sebenar-benar maka Kami ayat-ayat men- orang-orang kepada 

kaum _ binasa _ binasakan mereka _ Kami _ dustakan _ yang kaum _ 

lin nasi ’ wa ia'alnahum ' aaraanahum rusula kazzabur lamma nfthii 


lin nasi 
bagi 
manusia 


w 


wa ja'alnahum 
dan Kami 
jadikan mereka 


agraqnahum 
Kami tenggelam 
kan mereka 


rusula 

rasul-rasul 


kazzabur 
mereka 
men dustakan 


lamma nQI^U 

tatkala NGb 


wa Ssmuda Wa ‘adaw 

dan dan kaum 

Samud 'Ad 


ipS \%j -r‘tyj Cdi <&jM 6x^5 "y 

{37} 




alima(n) 

yang 

pedih 


‘azaban 

azab 


liz zalimlna 
bagi orang-orang 
yang zalim 


y^=>j *^p L5i? s_iii j 


wa a‘tadna ayah(tan) 

dan Kami telah pelajaran 

menyediakan 


darabna Wa kullaq 

Kami telah dan masing- 

menjadikan masing_ 


{38} 


ka§Tra(n) 

banyak 


zalika 

demikian 


baina wa qurGnam 

di dan generasi- 

antara generasi 


rassi 

Rass 



\f\ jS& Gp es 'k=j“3£s]\ 'J 


✓n, 

‘alal qaryatil 
atas suatu 
negeri (Sodom) 


atau 

mereka 

melalui 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


v^/ 

{39} 


tatbira(n) 

sebenar-benar 

binasa 


tabbarna 
Kami telah 
binasakan 


wa kullaq 
dan masing- 
masing 


amsala fortiti 

perumpamaan- bagi 
perumpamaan nya 

- Tr 7 


gjJZM ^Aza c/^oa\ 

Inti varnunaha vakunu * a fa lam can'h\ mataras umtirat lali 


yaraunaha 

melthatnya 


yakunG 

mereka 


’ a fa lam 
maka apakah 


sau'(i) 

sangat 

buruk 


mafaras 

hujan 


umtirat *" (atT 

dihujani yang 


Oi 


yattakhi^Gnaka 
mereka men- 
jadikan kamu 


iy 

tidaklah 


ra-auka 
mereka me- 
lihat kamu 


Wa iza 
dan 
apabila 


(Am nusyura(n) 
140 } kebangkitan 



kflnQ 

mereka 


3&= 51 § > iil 


kflda Ing 

hampir sesung- {41} 

__ guhnya 


rasula 

rasul 


,i n) 



iia ffiJ. Sfi 


lafr 

yang 


a hazal 
apakah 


huzuwa(n) »tlft 

ejekan kecunIJ 


«ar 




wa saufa 
dan kelak 


'alaihS 

atasnya 


^abarna 

kita 

bersabar 


lau \§, 

seandainya 

tidak 


‘an alihatina 
dari tuhan- 
tuhan kita 


to yu.^ i Hurts 
pasti la se- 
satkan kita 


it?* v ir / <J^* <17* O^aLjo 


Ara-aita 

tidakkah kamu {42} 

perhatikan 

sab;ia(n) 

jalan 

adallu 

lebih 

sesat 

man ‘azaba 

siapa azab 

yang 

yaraunal 

mereka 

melihat 

hTna 

ketika 

yalsmuna 
mereka akan 
mengetahui 

^ %fi 9 > / 

.. wakila(n) 

143} pemelihara 


takunu 

menjadi 

' 

a fa aqta 
maka apakah 
kamu 

> 

hawah(u) 

hawa 

nafsunya 

iiahahu 

tuhannya 

A £\cy* 

A* — 

‘alaihi 

atas¬ 

nya 

manlt Eakhaza 
orang yang 
mengambd 



IMifV. 

iktifA- 
Synf . r iwT 

■ 



► Onlqalati 


iul 1 * SaSSs lES’“ 


iii I i fii M rl 

WrtAtfiU iitluh Tn»wHi»h 

Mjiltl MuUljjH 

Usifii 

Madid f : Arij 



> 


33. Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak 
datang kepadamu (membawa) sesuatu 
yang aneh, melainkan Kami datangkan ke¬ 
padamu yang benar dan penjelasan yang 
paling baik. 

34. Orang-orang yang dikumpulkan di ne¬ 
raka Jahanam dengan diseret wajahnya, 
mereka itulah yang paling buruk tempatnya 
dan paling sesat jalannya. 


PELAJARAN PELAJARAN DARI 
KISAH UMAT YANG OAHULU 


KISAH- 


35. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah 
menjadikan Harun saudaranya, menyertai 
dia sebagai wazir (pembantu). 

36. Kemudian Kami berfirman (kepada 
keduanya), "Pergilah kamu berdua kepada 
kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami" 
Lalu Kami hancurkan mereka dengan 
sehancur-hancurnya. 

37. Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh 
ketika mereka mendustakan para rasul. Kami 
tenggelamkan mereka, dan Kami jadikan 
(cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. 
Dan Kami telah sediakan bagi orang-orang 
zakm azab yang pedih; 

38. dan (telah Kami binasakan) kaum 'Ad 
dan Samud dan penduduk /?oss 579 ^ serta 
banyak (lagi) generasi di antara (kaum- 
kaum) itu. 

39. Dan masing-masing telah Kami jadikan 
perumpamaan, dan masing-masing telah 
Kami hancurkan sehancur-hancurnya. 

40. Dan sungguh, mereka (kaum musyrik 
Mekah) telah melalui negeri (Sodom) yang 
(dulu) dijatuhi hujan yang buruk (hujan 
batu). Tidakkah mereka menyaksikannya? 
Bahkan mereka itu sebenarnya tidak meng- 
harapkan hari kebangkitan. 

41. Dan apabila mereka melihat engkau 
(Muhammad), mereka hanyalah menjadikan 
engkau sebagai ejekan (dengan mengata- 
kan), "Inikah orangnya yang diutus Allah 
sebagai Rasul? 

42. Sungguh, hampir saja dia menyesatkan 
kita dari sesembahan kita, seandainya kita 
tidak tetap bertahan (menyembah) nya." 
Dan kelak mereka akan mengetahui pada 
saat mereka melihat azab, siapa yang paling 
sesat jalannya. 

43. Sudahkah engkau (Muhammad) melihat 
orang yang menjadikan keinginannya seba¬ 
gai tuhannya. Apakah engkau akan menjadi 
pelindungnya? 

579) Rass adalah telaga yanq sudah kering airnya. 
Kemudian di jadikan nama suatu kaum, yaitu 
kaum Rass. Mereka menyembah patung, lalu Allah 
mengutus Nabi Syuaib a.s. kepada mereka. 


















































€ 


Surah Ke - 25 


364 


25.AI-FURQAN 

(Pembeda) 


44. atau apakah engkau mengira bahwa 
kebanyakan mereka itu mendengar atau 
memahami? Mereka itu hanyalah seperti 
hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. 

TANDA-TANDA KEKUASAAN ALLAH DA- 
1AM ALAM 

45. Tidakkah engkau memperhatikan (pen- 
ciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia me- 
manjangkan (dan memendekkanj bayang- 
bayang; dan sekiranya Dia menghendaki, 
niscaya Dia jadikannya (bayang-bayang itu) 
tetap, kemudian Kami jadikan matahari 
sebagai petunjuk, 

46. kemudian Kami menariknya (bayang- 
bayang itu) kepada Kami 580 * sedikit demi 
sedikit. 

47. Dan Dialah yang menjadikan malam 
untukmu (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 
istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk 
bangkit berusaha. 

48. Dan Dialah yang meniupkan angin 
(sebagai) pembawa kabargembirasebelum 
kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami 
turunkan dari langit air yang sangat bersih, 

49. agar (dengan air itu) Kami menghidupkan 
negeri yang matj (tandus), dan Kami 
memberi minum kepada sebagian apa yang 
telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan 
ternak dan manusia yang banyak. 

50. Dan sungguh, Kami telah mempergilir- 
kan (hujan) itu di antara mereka agar mereka 
mengambil pelajaran; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mau (bersyukur), bahkan 
mereka mengingkari (nikmat). 

51. Dan sekiranya Kami menghendaki, nis¬ 
caya Kami utus seorang pemberi peringatan 
pada setiap negeri. 

52. Maka janganlah engkau taati orang- 
orang kafir, dan berjuanglah terhadap me¬ 
reka dengannya (Al-Qur'an) dengan (se- 
mangat) perjuangan yang besar. 

53. Dan Dialah yang membiarkan dua laut 
mengalir (berdampingan); yang ini tawar 
dan segar dan yang lain sangat asin lagi 
pahit; dan Dia jadikan antara keduanya 
dinding dan batas yang tidak tembus. 

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan 
manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu 
(mempunyai) keturunan dan musaharah 581 * 
dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. 

55. Dan mereka menyembah selain Allah 
apa yang tidak memberi manfaat kepada 
mereka dan tidak (pula) mendatangkan 
bencana kepada mereka. Orang-orang 
kafir adalah penolong (setan untuk berbuat 
durhaka) terhadap Tuhannya. 

580) Bayang-bayang itu Kami hapuskan dengan 
perlahan-lahan sesuai dengan terbenamnya matahari 
sedikit demi sedikit. 

581) Mu$aharah artinya hubungan kekeluargaan 
yang berasal dari hubungan pernikahan, seperti 
menantu, ipar, mertua dan sebagainya. 


Y0 


r\t 






•4 ^ jj 

BSk 1 hum In ya J qilun(a) au 

kccuali mereka tidak- mereka atau 

(Musyrikin) lah memahami 

sL • Ja.-s.ai ‘ 

yasma'una ak^arahum 

i mereka mendengar kebanyakan 

mereka 

anna tahsabu 

bahwa kamu a / 

mengira 1,11 

£ ^ di j 

maddaz kaifa ila rabbika tara \ A lam ' sablla(n) ai 

Dia pan- bagai- kepada kamu tidak- {44} jalan U 

jangkan mana Tuhanmu perhatikan kah s 

n-* <3? 

^allu 'hum M < knJ 1 

ebih mereka bahkan seperti bin*. 1 

esat tang ternak j 

By 

e % ‘Jd 

dalTla(r}) 'alaihi syamsa ja'alnasy feumma sakina(n) la ja'alahu sya’a wa lau j 

petunjuk atasnya matahari Kami jadikan kemudian tetap niscaya Dia Dia meng- dan bayanjgO 

diam menjadikannya hendaki jika bayanq J 

< ^ S * .*4 j ^ 

<SJS\ 

ja [ aia la±T Wa huwal 

menjadikan yang dan Dia 

{46} 

ft# TO 

yasTra(n) qabdav ilainl 

yang tarikan kepad 

mudah Kami 

ii iiEu js m 

i qabadnahu Summa 

la Kami menarik kemu- fjtei 1 

dian ] 

mw ft# mw t# ^ tttt 

0 ^ lEQ, Jdl M 

nusyura(n) nahara wa ja'alan subataw \ wan nauma libasaw laMa lakUmnJ 1 

{47} untuk bangun/ siang dan Dia untuk dan tidur sebagai malam bagi kalian .| 

bekerja menjadikan istirahat pakaian 

— «v -- - n - iwt --H 


j \j 1->*> 


rabmatihtf) 

rahmat-Nya 


baina yadai 
dihadapan 


busyram 

kabar 

gembira 


riySha 

angin 


mengirim- 

kan 


!azi W a huyml 

Yang dan 

Dia 


u — u - w -I 


wa nusqiyahu rnaitaw baidatam bihT Li nuhyiya 

dan Kami beri minum yang negeri dengan- untuk Kami 
dengannya mati (bumi) nya hidupkan 

*T< - 


{48} 


tahura(l) 
yang suci 


ma ar| 


minas samai 
dari fangit 


—- ¥‘T — TTW -«WV1 IF 


bjalnahum §arrafn3hu Wa laqad 

di antara Kami telah mem- dan 
mereka pergilirkannya sungguh 


{49} 


ka£Tra(n) 
yang banyak 


wa anasiyya 

dan 

manusia 

W - 


an'Smaw 

binatang 

ternak 




syl nft Wa lau 
Kami meng- dan 

hendaki jika 


{50} 


kufura(n) 

ingkar 


manusia 



khalaqna mlinmA 

Kami telah dari ftrajj 
ciptakan yang. 



fa aba li ya^zakkaru 
maka agar mereka me- 

enggan ngambil melajaran 




kafinna 
orang-orang 
kafir 


ra 13 tuti'il 
maka janganlah 
kamu patuhi 


nazi'ra(n) 
{51} seorang pemberi 
peringatan 


qaryatin ^ fikulli fabaasftfi 

negeri pa da tiap-tiap niscaya 


/> / 


<sj]\ 


la±T 

Yang 


Wa huwal 
dan 
Dia 


{52} 


jihadang 

jihad 


— «■ —W 

Ju »> 9 


bihT 

dengannya 

(Al-Qur'an) 


wa jahidhum 
dan berjihadlah 
terhadap mereka 


17 -V>l a 

UfUi Q*-‘ Cr '-JUb 

uarzakhsw baina huma wa ja'ala ujaj(un) milhun wa h32§ furatuw 'a2bun haza bah ra ini 

segar 


barzakhaw bainahuma wa ja‘ala 

dinding antara dan men- 

keduanya jadikan 

«P 


ujaj(un) milhun wa ha^a 
pahit asin dan ini 


‘a^buri 

tawar 


bah ra ini 
dua laut 


- mm - wm -^— -- mmwm 

1/^. I 


fa jaaiahu basyaraq 

lalu Dia men- manusia 

jadikannya 


minal ma’i khalaqa la±T 

dari air(mani) Menciptakan yang 


Wa huwal 
dan Dia {53} 


mahjura(n) 
yang 
membatasi 


wa bljraim 
dan batas 


mlrj dunillahi 
dad selain Allah 


Wa ya'buduna qadira(n) rabbuka wa kana wa?ihra(n) 

dan mereka {54} Mahakuasa Tuhanmu dan dan hubungan keturunan 

menyembah adalah perkawinan 


3 ' 3 -^ i ' ^ 

zahTra(n) ‘aia rabbihT kSfiru wa kSnal < wa la yadurruhum 1 m3 13 yanfa'uhum 


?ahTra(n) 
{55} pembantu 


ai3 rabbihT 
atas 

tuhannya 

(khrn\ (gm 

■ im 

Sy.ifnwl 

Illl * 


kSfiru 
orang kafir 


wa k3nal 
dan 
adalah 


t wa IS yadurruhum 
dan tidak memberi 
mereka mudarat 


* m 


hrliitil 

GUtwati 


Qafcialali 


m3 la yarjfa'uhum 
apa yang tidak mem¬ 
beri mereka manfaat 


Ilf ns 

M.Trffl SI Inf i TnivtlnH 
Mrtdil 

1 Vnxitti IPium 


jadikannya membatasi 

- w ---- I'ar — \ ■ 

mW Q* [r&?j 






























































Surah Ke-25 


JuzKe-19 








TO Jjjill 


no 




g**#* _ 

-— — mwm 

.<** *> r- 1- O f*v' \* i° sit ri ’ r ^ 4 1^" 

*^==il£*-' U Js S| [>^J Lr^ 2J. <iLi-L*L>i Uj 

'alalhi as’alukum ms Qul wa na 2 Tra(n) mubasysyiraw ilia arsalrtftka Wa m 3 

atasnya aku minta kepada tidak- kata- { 56 } dan pemberi pembawa ka- kecuali Kami meng- dan 

Is-'-tl p -1 I -i 1 ^ l/snl-ik rtftpinmtli'i hap rtamKiri lifl >emil 


kalian 


lah kanlah 


peringatan bar gembira 

- tv nr 


utusmu tidaklah 

w 


* /■// s ,* * ’ti < •» < ,< ><> 


Wa tawakkal 
dan ber- 
tawakailah 


{57} 


sabila(n) 

jalan 


iia rabbihT 
kepada 
Tuhannya 


yattakhfca ay syS’a man tllft mtn ajm 

mengambil untuk menghen- orang kecuali dari upah 

daki yang 


r>>. . } s & , * 9#ss > \\'S 

^y^i, \ (j^^J 


%\ ^unDbi biht 

terhadap dengan- 

dosa-dosa Nya 


wa kafa 

dan 

cukuplah 


bibamdihfi) 

dengan 

memuji-Nya 


wa sabbib 
dan 

bertasbihlah 


13 yamutu 
tidak mati 


la±T 

Yang 


ala! hayyil 
kepada [Drat) 
Yang Hldup 






13 


tiC 


bainahtiiTiS wa m3 wal argla 
di antara dan apa dan 

keduanya yang_bumi 


3E- fctf 0 <£e 

sam3w3ti khalaqas Al la±T khabTra(n) ibSdlbi 

langit menciptakan Dia {58} 


&zjt csJS-i' 


v> 

tnhi fas'al Ar rabmanu 

dengannya maka Maha 

tanyakanlah Pemurah 


Maha hamba- 

Mengetahui hamba-Nya 

WTW 

✓ y 

t» * 


^ 4 


lf>1 


'alal-'arsy(i) 
di atas 'Arsy 


(is)taw3 

Dia 

bersemayam 


Summas ayySmlq 
kemudian masa 


AT sittati 
dalam enam 


fyj (*) 


i mar rahm3nu 
dan siapakah 
Maha Pemurah itu 


q31u 

mereka 

berkata 


lir rabmSni 
kepada Maha 
Pemurah 


(us)judu 

bersujudlah 


iahumus 

kepada 

mereka 


qTia 

dikatakan 


Wa m 
dan 

apabila 


^ j t 

khdbtr^n) 

{59} lebih 

mengetahui 


S. //" » /it ''is')'' d /\ <S^> 

ja'al a latT TabSnakal nufDra(n) *wa23dahum 

menjadikan Yang Mahasuci {60} lari dan menam- 

jauh bah mereka 




i£is u 

ta'murunS li m3 a na^uthi 

kamu perintah- kepada apakah kami 
kan kami apa yang bersujud 


by** Lr*-b C-ir? C-Jy. 


M h , W 

Wa huwal 
dan Dia {61} 


munTra(n) 

bercahaya 


wa qamaram 
dan buian 


sir*3jaw 

pelita 


fIM 

pada- 

nya 


wa ja‘ala 
dan Dia 
menjadikan 


burOjaw 

gugusan 

bintang 


Hi Mtni 

di langit 


a rad li ay 

hendak atau 


ay yaiiakkara a rad a ii man khiifatal wan nahSra 

mengambil hendak bagi orang silih dan siang 

pelajaran_yang berganti 


iaila ja'alai tiiii 

malam menjadikan yang 


y>Si 


‘alal ardi 
di atas bumi 


yamsyuna 

berjalan 


iai:Tr»a 

orang-orang 
yang 


rabm3nil 
Yang Maha 
Pemurah 


Wa ibadur 
dan hamba- 
hamba 


{62} 


syukura(n) 

bersyukur 




* nr I 

■ ^ ^ l jr # 

Wal LaATrta 

dan orang- {63} 
orang yang ‘ 1 1 


sal3ma(n) 

keselamatan 


qatu 

mereka 

berkata 


jihilana 
orang-orang yang 
bodoh 


KhStabahumul 

menyapa 

mereka 


wa iM haui^aw 

dan rendah 

apabila hati 


ftttjQlOha 

mereka 

berkata 


Wal lamina 
dan orang- 
orang yang 


sujjadaw 

bersujud 

(tahajud) 




prJhmSn 

kebmasaan adafah 

yang keka? 

«* 

Sffi ill 

aqlaqu lift 

mereka mem- apabila 
belanjakan 


^5 0 

Wal la2Tna 

dan orang- {66} 
orang yang 



li rabbihim 
kepada Tuhan 
mereka 

~w*~ 

ut 

anri3 

dan 
kami 



wa muqamatn) 

dan tempat 
kedtaman 


-w n “ 7 

'%$ X&\j J4' J7 qg3i 


od? 1 jkdeS © 


@ li® !3Ud 


47 ' 12 ; 

fis)nf 

jauhkartlafi Tuhan 
kami 

L^i 0 

tnnaha 

sejetek-jelek sesunggohnya (653 
Jahanam 







..;. <, r. ; 1 

T^vulinlK 
A\ncfLl W*j 1 b Mutr*s4t 



btHi (U 

wa lam yusrifG 1 ittm 

dan berlebih-lebihan tidak 
tidak 


25.AI-FURQAN 

(Pembeda) 


365 


¥ 


56, Dan tidaklah Kami mengutus engkau 
(Muhammad) melainkan hanya sebagai 
pembawa kabar gembira dan pemberi per¬ 
ingatan. 

57* Katakanlah/Aku tidak meminta imbalan 
apa pun dari kamu dalam menyampaikan 
(risalah) itu, melainkan (mengharapkan 
agar) orang-orang mau mengambil jalan ke¬ 
pada Tuhannya." 

58. Dan bertawakallah kepada Allah Yang 
Hidup, Yang tidak mati, dan bertasbihlah 
dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia 
Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya, 

59. yang menciptakan langit dan bumi dan 
apa yang ada diantara keduanya dalam 
enam masa, kemudian Dia bersemayam 
di atas TVrsy, (Dialah) Yang Maha Pengasih, 
maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada 
orang yang lebih mengetahui (Muhammad). 

60. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih", 
mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha 
Pengasih itu? Apakah kami harus sujud 
kepada Allah yang engkau (Muhammad) 
perintahkan kepada kami (bersujud kepada- 
Nya)?" Dan mereka makin jauh lari (dari 
kebenaran). 

61* Mahasuci Allah yang menjadikan di 
langit gugusan bintang-bintang dan Dia 
juga menjadikan padanya matahari dan bu¬ 
ian yang bersinar. 

62* Dan Dia (pula) yang menjadikan malam 
dan siang silih berganti bagi orang yang 
ingin mengambil pelajaran atau yang ingin 
bersyukur. 

KARAKTERISTIK HAMBA ALLAH YANG 
MEMPEROLEH KEMULIAAN 

63. Adapun hamba-hamba Tuhan Yang 
Maha Pengasih itu adalah orang-orang 
yang berjalan di bumi dengan rendah hati 
dan apabila orang-orang bodoh menyapa 
mereka (dengan kata-kata yang menghina), 
mereka mengucapkan, "5alam” 

64. dan orang-orang yang menghabiskan 
waktu malam untuk beribadah kepada 
Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. 

65. Dan orang-orang yang berkata, "Ya 
Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari 
kami, karena sesungguhnya azabnya itu 
membuat kebinasaan yang kekal," 

66. Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk 
tempat menetap dan tempat kediaman. 

67. Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan 
Yang Maha Pengasih) orang-orang yang 
apabila menginfakkan (harta), mereka tidak 
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara 
keduanya secara wajar. 













































4 


366 


25. AI-FURQAN 
(Pembeda) 


68. dan orang-orang yang tidak memper- 
sekutukan Allah dengan sembahan lain 
dan tidak membunuh orang yang diha- 
ramkan Allah kecuali dengan (alasan) 
yang benar, dan tidak berzina; dan barang 
siapa melakukan demikian itu, niscaya dia 
mendapat hukuman yang berat. 



69. (yakni) akan dilipatgandakan azab un- 
tuknya pada hari Kiamatdan dia akan kekal 
dalam azab itu, dalam keadaan terhina. 


70. kecuali orang-orang yang bertobat 
dan beriman dan mengerjakan kebajikan; 
maka kejahatan mereka diganti Allah de¬ 
ngan kebaikan. Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.__ 


Asbabun IMuzul ayat 68 & 70 


Dan Ibim Mas'ud bahwa la bertanya kepada 
Rasulullah Saw tentang dosa yang paling besar 
Rasulullah Saw menjawab, "Bngkau membuat 
sekutu untuk Allah, padahal Dia yang telah 
meneiptakanmu” la bertanya lagi, ’’Kemudian apa 
lagi Rasulullah Saw. menjawab. ’’Membunuh 
anakmu karena takut makan besertamu ” la 
bertanya lagi, “Kemudian apa lagi Rasulullah 
Saw. menjawab, ”Engkau berzina dengan istri 
tetanggamu” Maka Allah Swt menurunkan ayat im 
yang membenarkan kata-kata Rasulullah Saw tadi. 
(HR Bukhari Muslim) 


71. Dan barang siapa bertobat dan me¬ 
ngerjakan kebajikan, maka sesungguh- 
nya dia bertobat kepada Allah dengan 
tobatyang sebenar-benarnya. 


72. Dan orang-orang yang tidak membe- 
rikan kesaksian palsu, dan apabila mereka 
bertemu dengan (orang-orang) yang me¬ 
ngerjakan perbuatan-perbuatan yang 
tidak berfaedah, mereka berlalu dengan 
menjaga kehormatan dirinya, 


73. dan orang-orang yang apabila diberi 
peringatan dengan ayat-ayat Tuhan me¬ 
reka, mereka tidak bersikap sebagai orang- 
orang yang tuli dan buta. 


74. Dan orang-orang yang berkata, "Tu¬ 
han kami, anugerahkanlah kepada kami 
pasangan kami dan keturunan kami seba¬ 
gai penyenang hati (kami), dan jadikanlah 
kami pemimpin bagi orang-orang yang 
bertakwa" 


75. Mereka itu akan diberi balasan dengan 
tempat yang tinggi (dalam surga) atas kesa- 
baran mereka, dan di sana mereka akan di- 
sambut dengan penghormatan dan salam. 


76. mereka kekal di dalamnya. Surga itu 
sebaik-baik tempat menetap dan tempat 
kediaman. 


77. Katakanlah (Muhammad, kepada 
orang-orang musyrik), "Tuhanku tidak 
akan mengindahkan kamu, kalau tidak ka¬ 
rena ibadahmu. (Tetapi bagaimana kamu 
beribadah kepada-Nya), padahal sungguh, 
kamu telah mendustakan-Nya? Karena itu 
kelak(azab) pasti (menimpamu)" 



ASY-SYU'ARA’ 

Makkiyyah 

Surah ke-26 227 ayat 


& ay JJf S3 $ 


yalqa JJilka 
dia men- demikian 
dapat 

(•! 


yafal 

berbuat 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


wa la yaznun(a) 
dan mereka 
tidak berzina 


bii haqqi 
dengan 
hak 


ilia 

kecuali 


harramailahu fay 

Allah yang 


haramkan 

wr 


ASA jJjJJ (Ji Ja S (J) Ulljl 

' _ll.1. . j * i ■ VurliW lahii) siArnAftA 1 ! 

{ 68 } 


m,T wa yakhlud 
dida- dan dia 

lamnya 


kekal 


Gg ycG> 


$§!ihan 

kebajikan 


'amalaq 

amal 


gafQrar 
Maha 
Pengampun 





Yuda'af lahul 
akan dilipatgandakan 
untuknya 


dosa 


■§! 0’ v ^ ' 


lilS 

kecuali 


{69} 


muhAniff(i 

terhina 




wa kanaliahu 
dan Allah 


hasanat(in) 
dengan kebaikan 


sayyi atihmi 




kejahatan-kejahatan 

mereka 


V 




> 

'—r'iSri 


2$ Cgu jAj 


yubaddiluiiahu 
Allah akan 
me ngganti 


fa utiY(ke 
maka mereka 
itulah 


& 


ilatLSh* 

kepada 

Allah 


yatubu 

bertobat 


fa innahu 
maka sung- 
guh dia 


$5lihar) 

saleh 


wa 'ami la 
dan 

beramal 


taba 

bertobat 


Wa man 
dan barang 
siapa yang 


C\ 


{70} 


rqh<mafri» 

Maha 

Penyayang 




bil lagwi 
dengan per- 
kara sia-sia 


\\>S 




marrQ 

mereka 

melalui 


% 

wa 

dan apa 






bila 


zi/ra 

palsu 


la yasyhadunaz 
tidak memberikan 
kesaksian 


■ VN ■ LLa- 

Wal la±Tna 

dan orang- {71} sebenar-ben; 

tobat 


Udi i urdi iy- 

orang yang 


rahbihim 

Tuhan 

mereka 


bi ayati 
dengan 
ayat-ayat 


bj 

iukkirQ lifl 

diberi apabila 

peringatan 


;ir, t cr 


JUIl J '.VI. 

Wal laiTna kirama(n) 

dan orang- {72} kehormatan 

orang yang 




m 


rnartO 

mereka 

fafui 


ir*r 


iiA 'S\j ® K% ili 4^ ^ 



{73} 


waialntd 
dan jadi kanlah 
kami 


qunrata 

penyejufc 


C i^pJl 


fr 


bi ms 
dengan 
apa yang 


gurfata 

martabat tinggi 


yujzaunal 
akan diberi 
balasan 




wa'umyana{n) 
dan orang- 
orang buta 

$ummaw 
sebagai orang 
orang tuli 

’alaihh 

atasnya 

yakhirru 

mereka 

tunduk 

lain 

tidak 

wa zurnyyatma 
dan keturunan 
kami 

mtn azwajma 

dan istri-istri 
kami 

G 

lanA 

kepada * 

kami 

V** 

hab 1 . 1 

anugerai' 1 

kanlah^ 

UiS’ika 
mereka itu 

{74} 

Cci 

imama(n) 

pemimpin 

li! muttaqlna 
bags orang-ora^ 
yang bertakwa 


{75} 


Khaiidina 

mereka kekal 


wa saiama{n) 
dan ucapan 
selamat 


tah!yy ataw 

penghormatan 


O i**, 

LdLA4 


' & JS to 

ya“ba’u bikum Qui wa muqama{n) 

memperdulikan tidak kata- {76} dan tempat 

kepada kalian kanlah tinggal 

-M. 



mustaqarraw 

tempat 

menetap 

T>I 


LajjJ, =^j u Jo Jjd ‘ S »£>i *Jr 

^v/.'.L-nni i ** in ftfiiifs ka±^&btum fa aad ' du'a’ukum 


a 

hi 


Vi 

d; 


0 

y 


y 





































































i&z & & < yigi ii' afe 


nafsaka 

dirimu 


bskhi'un La'ailaka 

membina- boleh jadi 

kamu 


V 

{ 2 } 


mubTn(i) 

yang 

nyata 


kitibil 

Al-Kitab 

(Al-Qur'an) 

W~ 


ayatul 

ayat-ayat 


0X2 

Tilka TSsTm-mlm 

itulah {1} Tasfn 

Onilah) 


— —jm li ^ - 7» ^ ~ 

sM %\ PKm & Gt 3i0 cfeji 

{3} 


fa zallat ayatarj minas sama’i ‘alaihim nunazzil nasya’ In 

maka se- mukjizat dari langit atas Kami tu- Kami ke- jika 

nantiasa mereka runkan hendaki 


mu'mimn(a) yakQnu alls 
beriman mereka (pen- karena 
duduk Mekah) tidak 


rmibti^ir- 

baru 


s && ffb* 0 a 

minar rahmani min Wa ma va’ffhim khadilnfa) laha * a'naauhum 


minar rahmani 
dari Yang Maha 
Pemurah 


mir| llkrim 
dari suatu 
peringatan 


kAnu amWQ fa saya’tThim 

berita- maka kelakdatang 
berita kepada mereka 

w 


ifC. 111!; 


apa yang 
mereka 


.'T'. 

Wa ma ya’fihim 
dan apa yang datang {4} 
kepada mereka 

W 


khatfi'fn(a) laha ' a'naquhum 

tunduk kepada- tengkuk 

nya mereka 


Jjb 9 cAvl^ 4 \yo VJ. 


ka±zabu Fa qad 
mereka men- maka { 5 } 
dustakan sungguh 


>*» 

mu'ri^lin(a) ‘anhu kanu I) I 

orang-orang darinya mereka kecuali 

yang berpaling 


mereka berita kepada mereka dustakan sungguh yang berpaling 

5> I” fe m s in $ 0 ^ i 

zauimg ming kulli ffhS ambatnS kam Hal arqli yarau Aiwa lam yastahzi'un(a) bl 

jenis dari macam- di da- Kami turn- berapa kepada mereka dan ti- {6} memperolok-olok ke[ 

macam lamnya buhkan banyak 1 1 _ _ 

II-- “fi 


Hal arcli yarau 

kepada mereka 

bumi perhatikan 


oij \AJ Qs&y ’ 0 ° 

YVninno mu'minmfal 'akSaruhum kSna wa m3 la'avahftanl ftzalika 


,'V., inn ■ 

dan roi 
sungguh 


mu'rninm{a) * akSaruhum kSna wa m3 Sa'ayah(tan) ft Malika 
orang-orang kebanyakan ada dan benar-benar pada yang 
yang beriman mereka tidak tanda demikian 

— w - 


A»wa lam yastahzi'un(a) blhT 

dan ti- { 6 } memperolok-olok kepa¬ 
da kkah danya 

K 9 

* x 

karim(in) 


ol o 

Inna 

sesung- ryi 
guhnya 1 J 


yang 

baik 


fc2i ^ $$ '4S ^ 0 fejil 


qnunw ani’tit musa rabbuka nSda Wa i± 

kaum untuk Musa Tuhanmu menyeru dan 

datangilah (bin imran) ketika 

wmr 


{9} 


1 rahlm(u) 'azTzur la huwal rabbaka 

Maha Maha- benar- Tuhanmu 

Penyayang perkasa benar Dia 


4 ./z' t. * ' S ^VT ^*x»x* # ^ x * I till 

ciG 1 ci 35 'O'/* VI p* (9 


akhAii InriT rabbi Qala 

takut sungguh Tu- (Musa) 

aku hanku berkata 


{ 11 } 


yattaqun(a) a la fir'aun 
mereka mengapa Fir'aun 

bertakwa tidak 

w 


Qaums 

kaum {IQ} 


?alimin(a) 
yang zalim 


W 

02 } 


fa arssl lisanT wa la yaritaliqu ?adri Wa yaqliqu 

maka utuslah lisanku dan tidak dapat dadaku dan menjadi 

berbicara sempit 

fSi ^ A ” “t A?™'- '■% -A' .O. <->’ 

Oflla vaatuEundl av fa akhafu 2ambun 'alavva 'Walahum ilahariinfa) 


1 oy.jfr^i 

yukazzibun(i) 
mereka akan 
mendustakanku 


Oita 

berfirman « 14 > 


yaqtulundl 

mereka 

membunuhku 


ay fa akhafu 

bahwa maka aku 

takut 


2 amburi 'alayya 'Walahum 
dosa atasku dan bagi 
mereka 


ila hartin(a) 
kepada Harun 




Fa’tiyS mustami'un(a) 

Fir'aun maka datanglah {15} mendengarkan 
kamu berdua 


Ti 


c* wr 




5 ^ gi %iL» qisfi ^ 

tma'akum innS bi ayatina faihaba kalla 

bersama sungguh dengan ayat- maka pergilah tidak se- 
kalian Kami ayat Kami kalian berdua kali-kali 




1 SV - 


isra'Tl(a) t? an x r.ia'ana arsil An 'alarnln(a) rabbil 

Israil g an j bersama lepaskan supaya 6 } semesta alam Tuhan 

kami 


rasulu innS fa qQiS 
rasul sungguh lalu kata- 

kami kanlah 




fci <13JJ iXij 

sinTn(a) mm ‘umurika ffna wa labista walTdaw 

beberapa dari umurmu dalam dan kamu kanak- 

tahun kami tinggal kanak 


W A js vg 


ffna 
dalam 
kami meliharamu 


nurabbika a lam Qala 
kami me- bukan- (Fir'aun) {1 7 } 

kah berkata 


minai-kafirln( 3 ) 
termasuk orang-orang yang 
ingkar (kepada nikmatKu) 



~MW 


X 

' IV 


3» 

wa aqta 

fa'aita 


dan kamu 

kamu telah 

yang 


lakukan 




falatuka! 

perbuatan 

kamu 


Wa fa'aita 
dan kamu 
telat berbuat 


Qjlqgloti 

iBB^SajSSSfc: 




t 






26.ASY-SYU'ARA' 
{Para Penyair) 


367 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang . 


NAB1 MUHAMMAD SAW. TIDAK USAH BEfl- 
SHDIH HATITERHADAP KEINGKARAN KAUM 
MUSYRIKIN 

1. Ta Sin MJm . 

2. Inilah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang jelas. 

3. Boleh jadi engkau (Muhammad) akan mem- 
binasakan dirimu (dengan kesedihan), karena 
mereka (penduduk Mekah) tidak beriman. 

4. Jika Kami menghendaki, niscaya Kami tu- 
runkan kepada mereka mukjizat dari langit, 
yang akan membuat tengkuk mereka tunduk 
dengan rendah hati kepadanya. 

5. Dan setiap kali disampaikan kepada mereka 
suatu peringatan baru (ayat Al-Qur'an yang 
diturunkan) dari Tuhan Yang Maha Pengasih 
disampaikan kepada mereka, mereka selalu 
berpaling darinya. 

6. Sungguh, mereka telah mendustakan (Al- 
Qur'an), maka kelak akan datang kepada 
mereka (kebenaran) berita-berita mengenai 
apa (azab) yang dulu mereka perolok-olokkan. 

7. Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi 
itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang 
baik? 


8. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan 
mereka tidak beriman. 

9. Dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Maha- 
perkasa, Maha Penyayang. 

KISAH NABI MUSA A.S 

Perintah Tuhan kepada Nabi Musa as. untuk 
Menyeru Fir'aun 

10. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru 
Musa (dengan firman-Nya), "Datangilah kaum 
yang zalim itu, 

11. (yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak 
bertakwa?" 

12. Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, 
aku takut mereka akan mendustakan aku, 

13. sehingga dadaku terasa sempit dan 
lidahku tidak lancar maka utuslah Harun 582 ^ 
(bersamaku). 

14. Sebab aku berdosa terhadap mereka, 583 ^ 
maka aku takut mereka akan membunuhku." 

15. (Allah) berfirman, "Jangan takut (mereka 
tidak akan dapat membunuhmu)! Maka 
pergilah kamu berdua dengan membawa ayat- 
ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sungguh, Kami 
bersamamu mendengarkan (apa yang mereka 
katakan), 

16. maka datanglah kamu berdua kepada 
Fir'aun dan katakan, "Sesungguhnya kami 
adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam, 

17. lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersama 
kami." 

Tanya Jawab Antara Nabi Musa a.s. dan Firaun 

18. Dia (Fir'aun) menjawab, "Bukankah kami 
telah mengasuhmu dalam lingkungan (keluar- 
ga) kami, waktu engkau masih kanak-kanak 
dan engkau tinggal bersama kami beberapa 
tahundari umurmu '' M ‘ 

19. Dan engkau (Musa) telah melakukan 
(kesalahan dari) perbuatan yang telah engkau 
lakukan 585 ^ dan engkau termasuk orang yang 
tidak tahu berterima kasih." 


532) Agar Harun diangkat mejadi rasul untuk membantunya. 

583) Musa a.s, mengatakan bahwa dia berdosa terhadap 
orang-orang Mesir adalah anggapan orang-orang Mesir. 
Karena sebenarnya Musa tidak berdosa, sebab dia membunuh 
orang Mesir itu tidak dengan sengaja. Selanjutnya lihat Al- 
Qasas (28): 15. 

584) Musa tinggal bersama Fir'aun sejak kecil, lebih kurang 18 
tahun. 

585) Perbuatan Nabi Musa a.s. membunuh orang Qibti. Lihat 
Al-Qasas (28): 15. 

















































€ 


368 


26. ASY-SYU'ARA 
(Para Penyalr) 


20. Dia (Musa) berkata, "Aku telah melaku- 
kannya, dan ketika itu aku termasuk orang 
yang khilaf. 

21. Lalu aku lari darimu karena aku takut 
kepadamu, kemudian Tuhanku menganuge- 
rahkan ilmu kepadaku serta Dia menjadikan 
aku salah seorang di antara rasukasul. 

22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau 
berikan kepadaku, (sementara) itu engkau 
telah memperbudak Bani Israil." 

23. Fir'aun bertanya, "Siapa Tuhan seluruh 
a lam itu?" 

24. Dia (Musa) menjawab, "Tuhan Pencipta 
langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya {itulah Tuhanmu), jika kamu mem- 
percayai-Nya" 

25. Dia (Fir'aun) berkata kepada orang- 
orang disekelilingnya, "Apakah kamu tidak 
mendengar (apa yang dikatakannya)?" 

26. Dia (Musa) berkata, "(Dia) Tuhanmu dan 
juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu" 

27. Dia (Fir'aun) berkata, "Sungguh, Rasulmu 
yang diutus kepada kamu benar-benar orang 
gila." 

28. Dia (Musa) berkata, "(Dialah) Tuhan (yang 
menguasai) timur dan barat dan apa yang 
ada di antara keduanya; jika kamu mengerti" 

29. Dia (Fir'aun) berkata, "Sungguh, jika 
engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti 
aku masukkan engkau ke dalam penjara." 

30. Dia (Musa) berkata, "Apakah (engkau 
akan melakukan itu) sekalipun aku tunjukkan 
kepada mu sesuatu (bukti) yang nyata?" 

31. Dia (Fir'aun) berkata, "Tunjukkan sesuatu 
(bukti yang nyata) itu, jika engkau termasuk 
orang yang benar!" 

32. Maka dia (Musa) melemparkan tong- 
katnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular 
besaryang sebenarnya. 

33. Dan dia mengeiuarkan tangannya (dari 
dalam bajunya), tiba-tiba tangan itu menjadi 
putih (bercahaya) bagi orang-orang yang 
melihatnya. 

34. Dia (Fir'aun) berkata kepada para pemuka 
di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia (Musa) 
ini pasti sebrang penyihiryang pandai, 

35. dia hendakmengusirkamu dari negerimu 
dengan sihirnya; karena itu apakah yang 
kamu sarankan?" 

36. Mereka menjawab, "Tahanlah (untuk 
sementara) dia dan saudaranya, dan utuslah 
ke seluruh negeri orang-orang yang akan 
mengumpulkan (pesihir), 

37. niscaya mereka akan mendatangkan 
semua penyihiryang pandai kepadamu. 

38. Lalu dikumpulkanlah para penyihir pada 
waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah 
ditentukan, 

19, dan diumumkan kepada orang banyak, 
"Berkumpullah kamu semua, 



khiftukum lamma \ mingkum Fa farartu 
saya takut ketika dari maka saya 

kepada kalian kalian lari 

»i»* 


minad-qallTn(a) wa ana izaw fa'altuha 
{20} termasuk orang-orang dan ketika aku melaku- (Musaii 
ya ng sesat(lalai) aku _ itu kannya_ berkau 

,10 


c& ti #2 CS2- $ 

ni'mntun muw.IihM i^ZnlanT hllkfllfSW riahhT on I 


tarnunnuha ni'matun Watiika minal-mursalTn(a) waja'alanT ftukmaw rabbT fa wanabi ll 

kamu mem- nikmat dan {21} termasuk orang- dan Dia men- ilmu Tuhan- lalu memberiksr 
berikannva itulah oranq yanq diutus jadikan aku ku padaku 

--£ 1M_ VJ — ' * 




£y &j. 36 07&FA & dS 3 $ 


'aiamTn(a) 
semesta a lam 


rabbui wa ma fir‘aunu 
Tuhan siapa Fir'aun 


Gala 
berkata {22} 


isra'll(a) 

Israil 


bant ‘abbatta 
Bani kamu per- 
hambakan 


an 'aiewH 
untuk fltaitki 


z' * „ 


•v* 

rnuqimn(a) Ikuritum 

orang-orang kalian 
yang yakin 


55 b\ ty c£>% ^Xli\ 

ikuritum ing bainahumS wa ma wai artfi samawati 


ing bainahumS wa ma wal artfi samawati 

jika di antara dan apa dan bumi langit 

keduanya yang 


> ^ 

rabbus 

Tuhan 


3 

Gaia 

(Musa) (23) 


berkata 


-- W --~- 

36 0 Sfi £1 36 § 

'aha’ilfnmiil u,., mkkn rahhulmm Oaln n la hftlllahu liman G3la 


'aba’ikumul wa rabbu rabbukum Qala 
bapak-bapak dan Tuhan (Musa) {25} 

kalian tuhan kalian berkata 


-7 

ilaiLmm iip&IIa ts7? * ilflklJmiil 


tastami'un(a) a la haulahu li man Qala 
kalian men- apakah disekitarnya kepada (Fir'aun) {24} 
denqarkan tidak orang-orang berkata 1 1 




1 Jto ! .. 




iamajnun(un) 
{27} benar-benar 
orang gila 


ilaikum 

kepada 


ursila 

diutus 


lazT 

yang 


1 rasuiakumul 
Rasul kalian 


~mm rw 


inna Qala 
sesung- (Fir'aun) 
guhnya berkata 


{26} 


SUV 1 

■.: 


awwai 

tftrdahy! 


Jli 51 4*3 Jls 

Qala ta'qilun(a) \kuntum ing bainahuma wa ma wal magribi masyriqi rabbui Q&s 


(Fir'aun) {28} mempergu- kalian jika di antara dan apa dan barat 
berkata nakanaka! keduanya yang 


yai 


Tuhan (Musa)' 
berkata 


36 m 

Qala 

(Musa) {29} 

berkata 

minal-masjunln(a) 
termasuk orang-orang 
yanq dipenjara 

la aj'alannaka 
pasti aku akan 
menjadikan kamu 

9 9 s' 

** ✓ 

gain 

selain 

aku 

ilihan 

Tuhan 

1 

(it)takhaita 

kamu 

menjadikan 

4 

u'lnrt 

sungguh 

jika 

mm - mm~ 

— «p -;— 


& 

I# - 7 


>z 



v *4 

1 ft c/b uS -Jv 


ir>g bihT fa’ti QSla 

jika dengan- maka da- (Fir'aun) 
nya tangkanlah berkata 


{30} 


nya tanqkanlah 


mubln(in) 

yang 

nyata 


bi syai’im 
dengan 
sesuatu 


a wa lau ji'tuha 
apakah jika aku 
datangkan kepadarmfl 


ojb 

yadahu Wa naza'a mubtn(un) Su'bSnum hiya fa i£5 ‘a^Shu Fa alqa mina$-$adtqm{a) 

tangan- dan (Musa) {32} yang (menjadi) dia maka tongkat- lalu (Musa) {31} termasuk orang-orang 
nya menarik nyata ular tiba-tiba nya melemparkan yang benar 


^ ™ ^ p fl ws 

jsJ3 fii Si S\ <J6 © %Jih iuiw C6 

la sahirun ha±a inna haulahu III mala-i Qala , % lin-na?irin(a) bai^a’u hiya 


benar-benar ini sesung- di seke- kepada pern- 


jCjUI iy uj ixcpaua pci t it gwn/ 

guhnya lilingnya besar-pembesar berkata 


- z — w - : : htt 

■fn mo-Voi KieihriU/T\ min im lkhni/1 


Qala lin-na?irTn(a) 

(Fir'aun) {33} bagi orang-orang 
1 1 ' yang melihat 


baida’u hiya fo ^ 

putih dia maka \ 

tiba-tiba; 


;— 7TT 

y «»■ 


fa maza 
maka 
apakah 


bisilirih0) 

dengan 

sihirnya 


min ar^ikum 
dari negeri kalian 
(Mesir) 


hasymn(a) 
orang-orang yang 
mengumpulkan 


aRi 

fil mada’ini 
di kota-kota 


» z* > 1 z' 

wab'as 
dan utuslah 


mengusir 

kalian 


ay 

bahwa 


>» -t 


Yurfdu 

i U * 

W - 

dia 

hendak 

{34} 


TCP* 


.-.lim(u) 1 ) I 
yang 
pandai 


'6.1J i&i 03d 


wa akhahu 
dan 

saudaranya 


arjih 

tangguh- 
kan dia 


mereka 

berkata 


{35} 


ta'murun(a) ; 
yang kalian 
aniurkan 


C-i inml'np '-ilTm/inX hi Wiilli cahh.5rin Via’t] ll^a 

{37} 



Fa jumi'as 
maka di- 
kumpulkan 

wrniv 


mujtami'un(a) | aryu, 

{39} 


'alim(in) bi kulii satihSrin Ya’tuka 

yang pandai dengan semua ahli sihir mereka akan da- {361 

tanqkan padamu 

- z*ts y 


mujtami'un(a) 
orang-orang 
yang berkumpul 


aqlqm hat 
kalian apakah 


lin nasi 
kepada 
manusia 




Wa qila 
dan di¬ 
kata kan 


{38} 


tjLitro 



ma'!um(iw) yaumim 
yang hari 

ditentukan 

^tr^TTTTTTTTTT7T 

MutMid 


li mTq§ti 1 
pada WflkWjHl i 
waktu 





























































26. ASY-SYU'ARA' 
(Para Penyair) 


369 


¥ 


% eg & m ss. b? u3 

ibshamtu is’ac Fa lamma ' aalibln(a) »humul kanu inq saharata nattabi'us La atlanS 


5§ 

K ■ 


I 


saharatu ja’as Fa lamma 
maka 

sihir ketika 


galibTn(a) 
orang-orang 
yang menang 


mengikuti aga r 
kita 


•3 bl rj# tiU '&A & 

jnaarn Qala ' galibin(a) nahnul kunna ing ia ajran a’in : na lana liftFauna qalu 

ya (Fir'aun) {41} orang-orang kami kami jika ada upah apakah sung- kepada mereka 

berkata yang menang adalah guh bagi kami_fir'aun ^rtota 


orang-orang 
yang menang 

iar~w 


'.•WrJZff f*tT 1(- O <: 'V\\' \ ?i M\' 

Jo Ia \ (Sty* (*"* fjjjg 0”2 * J i 

ittulnOniai \maar|tum alqu musa 'lahum Qala lammal-muqarrabln(a) izal waMnnakum 

lemparkan apa yang lempar- Musa kepada (Musa) {42} benar-benar dari kalau dan sungguh 

kalian_kanlah _ mereka berkata_orang-orang yang dekat begitu kalian 

a y> _,«>>* 

' 9 ' * * i Ax c/ ^ 9 M\^ mk 

L>1 ojPA (UW 5" 1 * V;.. 

ii nahnul inn5 fir‘smnci hi‘i77ati wa nalu ’ wa ‘isiwahum * hiba lahum Fa alaau 


ia nahnul inna 

pasti sungguh 

kami kami 


bi ‘izzati 
dengan 
kekuasaan 


wa qala 
dan mereka 
berkata 


wa ‘isiyyahum 1 hiba lahum Fa alqau 
dan tongkat- tali-tali maka mereka {43} 

tongkat mereka mereka melemparkan 


Y 


: J2; 'Ji ty ^ Jite 


<->t 11 


‘asahu 


ma ya’fikim(a) taiqafu hiya fa iza 

apa yang mereka menelan dia (tong- maka tongkatnya 
ada-adakan kat) itu tiba-tiba 


musa 

Musa 


Fa alqa 
lalu melem- 
parkan 


galibun(a) 
{44} orang-orang 
yang menang 


© yi I'll 

rr i _ t /_ \ u: uu:i ^ I J r -^\ oohorofi i ulniuac 


'alamTn(a) 
{47} semesta 
alam 


bi rabbil amanna 
kepada kami 
tuhan 


Qalu 
mereka 
beriman berkata 


{46} 


sajidln(a) 

bersujud 


saharatu 

ahli-ahii 

sihir 


Fa ulqiyas 
maka ter- 
sungkurlah 


,<>. ^ »< <,< 4< ®> *^\ ''ll- /"“N <*>)"' I *> * ^ 

Aj} rt>j (b j| 0^ cfe 3 Jls OJj-lbJ <£»_)* 

tfta&ha * lakum azana an qabla amsntum lahu Q§la wa harun(a) musa Rabbi 

sesung- kepada aku mem- bahwa sebe- apakah kalian ber- (Fir'aun) {48} dan Harun Musa Tuhan 

guh dia kalian beri izin _ I urn iman kepadanya berkata _ _ 

■%J\ 

laldiyakum la uqatti'ahna ta'lamun(a) fa la saufa sihr(a) ‘dllamakumus laif 

tangan-ta- sunquh aku kalian akan maka pasti sihir mengajarkan yang 

ngan kalian 


wr 

Si 


la uqattl'arma 

sunguh aku 
akan memotong 


ta'lamun(a) 
kalian akan 
mengetahui 


fa la saufa 
maka pasti 
nanti 



la'kabTrukumul 

pembesar 

kalian 




n<<i 

inns lad’aira 

iAingguh tidakkemu-' 
kami daratan 

r wr 


0 

QSIu ajma7n(a) 

mereka {49} semuanya 


M. 




wa la u$allibannakum 
dan sungguh aku 
akan menyalib kalian 


min khilafiw 
dengan 
bersilang 


wa arjuEakum 
dan kaki-kaki 
kalian 


«•«*» , , ri , yz , 

g ol b- - » >-j ol oS&~* ^u<jx 

_ k r.■-!-r-. munaaalibun(a) iia mhhina 


kunna ang khatSySnS rabbuna yagfira lanS ay 
kami karena kesalahan- Tuhan ampuni untuk 
kesalahan kami kami bagi kami 


nafma'u Inrtfi T mungqalibun(a) ila rabbins 
sangatmeng- sesung- {50} orang-orang kepada 

inginkan guhnya kami yan g kembali Tuhan kami 


jS Si 

{51} 


akum bi ‘(bad! asri an ila musa Wa auhainS 

sungguh dengan hamba- pergilahwak- agar kepada dan Kami 

kalian hamba-Ku tu malam Musa wahyukan 


mu'mmTn(a) awwalai 

orang-orang pertama- 

yang beriman tama 


W " 0 5 ^ 3^8 

ha'ul^’i hasyirin(a) fj| mada'ini fir'aunu Fa arsaia . muttaba'un(a) 

mereka itu sesung- {53} orang-orang yang di kota-kota Fir'aun lalu mengirimkan {52} orang-orang 

(Bani Israil) guhnya 



hasyirin(a) 
orang-orang yang 
mengumpulkan 

ir 


muttaba'un(a) 
orang-orang 
yang diikuti 


bjj Q 

A/a inna * lana Wa innahum _ qalllun(a) la syirzimatung 

sedikit 


V>.> ^ 

bazirun(a) lajamT‘un Wa inna lag?i?uri?a) l^na Wa’innahum 

berjaga-jaga benar-benar dan sung- {55} benar-benar me- bagi dan sesung- 15 z l} 
semua guh kita nimbulkan marah kita guhnya mereka 


semua gun Kita 

— , karlm(ina) wu magSminq Wa kunQziw 


kaflrn(ing) wa maqiming Wa i .unOziw 
{58} yang dan dan harta 

^ Mulia kedudukan kekayaan 


wa'uyun(iw) 
{57} dan mata 


BiriVD w 


a syirzimatung 
sungguh 
kelompok 





-> <!> 

Id \^> ! 

a akhrajn§hum _ c _ 

maka Kami {56} 

keluarkan mereka 


_ _ , _ i-i *■> 

musyriqin(a) Fs atba'Ghum 

pada waktu maka mereka 

matahari terbit dapat menyusul 


1 (A 

sjgp 

isra'TI(a) 

{59} Israil 


' 0 r 

a 44S5 ax 


banT wa auraSnaha kazalik(a) 
Bani dan Kami demikianlah 

wariskannya 




40. agar kita mengikuti para penyihir itu, jika 
mereka yang menang" 

41. Maka ketika para penyihir datang, mereka 
berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar- 
benar akan mendapat imbalan yang besar jika 
kami yang menang?" 

42. Dia (Fir'aun) megjawab, "Ya, dan bahkan 
kamu pasti akan mendapat kedudukan yang 
dekat (kepadaku)" 

43. Dia (Musa) berkata kepada mereka, "Lem- 
parkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." 

44. Lalu mereka melemparkan tali temali 
dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, 
"Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang 
akan menang." 

45. Kemudian Musa melemparkan tongkat¬ 
nya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda 
palsu yang mereka ada-adakan itu. 586 ' 

46. Maka menyungkurlah para penyihir itu, 
bersujud, 

47. mereka berkata, "Kami beriman kepada 
Tuhan seluruh alam, 

48. (yaitu)Tuhannya Musa dan Harun" 

49. Dia (Fir'aun) berkata, "Mengapa kamu 
beriman kepada Musa sebelum aku memberi 
izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemim- 

:} pinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. 
Nanti kamu pasti akan tahu (akibat perbuat- 
anmu). Pasti akan kupotong tangan dan 
kakimu bersilang, dan sungguh akan ku salib 
kamu semuanya." 

50. Mereka berkata, "Tidak ada yang kami 
takutkan, karena kami akan kembali kepada 
Tuhan kami. 

51. Sesungguhnya kami sangat menginginkan 
sekiranya Tuhan kami akan mengampuni 
kesalahan kami, karena kami menjadi orang 
yang pertama-tama beriman." 

Perintah Tuhan kepada Nabi Musa a.s. untuk 
menyelamatkan Bani Israil dari Fir'aun dan 1 
Pembinasaan Fir'aun 

52. Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada 
Musa, "Pergilah pada malam hari dengan 
membawa hamba-hambaKu (Bani Israil), 
sebab pasti kamu akan dikejar." 

53. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang 
ke kota-kota untuk mengumpulkan (bala 
tentaranya). 

54. (Fir'aun berkata), "Sesungguhnya mereka 
(Bani Israil) hanya sekelompok kecil, 

55. dan sesungguhnya mereka telah berbuat 
hal-hal yang menimbulkan amarah kita, 

56. dan sesungguhnya kita semua tanpa 
kecuali harus selalu waspada." 

57. Kemudian, Kami keluarkan mereka (Fir'aun 
dan kaumnya) dari taman-taman dan mata air, 

58. dan (dari) harta kekayaan dan kedudukan 
yang mulia, 587 ^ 

59. demikianlah, dan Kami ^nugerahkan 
semuanya (itu) kepada Bani Israil. 1 

60. Lalu (Fir'aun dan bala tentaranya) dapat 
menyusul mereka pada waktu matahari terbit. 

586) Tali-temali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan 
penyihir itu yang terbayang seolah-olah menjaai ular, 
semuanya ditelan oleh tongkat Nabi Musa a.s. yang benar- 
benar menjadi ular. 

587) Dengan pengejaran Fir'aun dan kaumnya untuk 
menyusul Nabi Musa a.s. dan Bani Israil, maka mereka 
telah keluar dari negeri mereka, meninggalkan kerajaan, 
kebesaran, kemewanan, dan sebagainya. 

588) Allah akan memberikan kepada Bani Israil kerajaan 
yang kuat, kerasulan dan sebagainya. 






























































26. ASY-SYU'ARA' 
(Para Penyair) 


61. Maka ketika kedua golongan itu saling 
melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, 
"Kita benar-benar akan tersusul." 

62. Dia (Musa) menjawab,"Sekali-kali tidakakan 
(tersusul); sesungguhnya Tuhanku bersamaku, 
Dia akan memberi petunjuk kepadaku." 

63. Lalu Kami wahyukan kepada Musa, 
"Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka 
terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan 
seperti gunung yang besar. 

64. Dan di sanalah Kami dekatkan golongan 
yang lain.' 5891 

65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang- 
orang yang bersamanya. 

66. Kemudian Kami tenggelamkan golongan 
yang lain. 

67. Sungguh, pada yang demikian itu 
terdapat suatu tanda (kekuasaan Allah), 
tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 

68. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang. 

KISAH NABI IBRAHIM A.S. 

69. Dan bacakanlah kepada mereka kisah 
Ibrahim. 

70. Ketika dia (Ibrahim) berkata kepada 
ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu 
sembah?" 

71. Mereka menjawab, "Kami menyembah 
berhala-berhala, dan kami senantiasa tekun 
menyembah nya." 

72. Dia (Ibrahim) berkata/'Apakah mereka men- 
dengarmu ketika kamu berdo’a (kepadanya)?, 

73. atau (dapatkah) mereka memberi 
manfaat atau mencelakakan kamu?" 

74. Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami 
dapati nenek moyang kami berbuat begitu." 

75. Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah kamu 
memperhatikan apa yang kamu sembah, 

76. kamu dan nenek moyang kamu yang 
terdahulu? 

77. sesungguhnya mereka (apa yang kamu 
sembah) itu musuhku, lain halnya Tuhan 
seluruh alam, 

78. (yaitu) Yang telah menciptakan aku, maka 
Dia yang memberi petunjuk kepadaku, 

79. dan Yang memberi makan dan minum 
kepadaku, 

80. dan apabila aku sakit, Dialah yang 
menyembuhkan aku, 

81. dan Yang akan mematikan aku, kemudian 
akan menghidupkan aku (kembali), 

82. dan Yang sangat kuinginkan akan meng- 
ampuni kesalahanku pada hari Kiamat." 

83. (Ibrahim berdo’a),"Ya Tuhanku, berikanlah 
kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke 
dalam golongan orang-orang yang saleh, 

589) Yang dimaksud "golongan yang lain" ialah Fir'aun 
dan kaumnya. Maksud ayat ini ialah di bagian laut yang 
terbelah itu Allah mendekatkan antara Fir'aun dan 
kaumnya dengan Nabi Musa a.s. dan Bani Israil. 



{ D ill 3$ a 


0513 r - , 

(Musa) {61} 

berkata 


lamudrakun(a) inna musa ashabu qala jam’ani 

benar-benar sungguh Musa pengikut berkata- kedua 

akan tersusul kita[ah_golongan 


tara-al F: 
saling maka 
ketika 


melihat 


* i »> \i p jjfSfei os's * s ^ x m 

^ :i= _.-..s r-__i_= _. _ ult ma'iira inna . 


aniddb 

agar 

pukullah 


ila musa 
kepada Musa 


Fa auhaina sayahdtn(i) 

maka Kami t®^} Dia akan memberi . _ _ 

wahyukan_petunjuk kepadaku hanku maku guhnya tiHai 


rabbt ma'iya mna Kan* 

Tu - bersa- sesung- sekali-kaij 

mat'll nirnntn M 


I 53 

L':iliii firninn fa kana fnnfalana hahr/al hi atlby? 


tOOj yang besar 


kattaudil 
seperti 
gunung 

¥•* W w 


kuliu Urging 
tiap-tiap 
belahan 


fa kana 
maka 
adalah 


faqfalaqa 

maka 

terbelahlah 


balir(a) 

laut 


bi 'aslkty*' 
dengan 
tongkatmu 


W CJWT A** C&f-y I f m 

ajmalnfa) ma'ahu wa mam musa Wa aqjaina akharln(a) Sammal Wa azlofm 1 

{65} semuanya bersama dan orang Musa dan Kami (golongan) di sana dan Kami 

nya yanq selamatkan yang lain dekatkan I 

--“- 2 — - v , - — 2 -- W^.l 

if *1/''! ' . <■ i 

jfS\ oa j 0 ! j 

akharln(a) agraqnal Sumrij 

(golongan) Kami teng- kemu- 

yang lain _ gelamkan _ dian 


akfcarubum kana wa rna la'ayah(tan) fi zalika Inna 

kebanyakan ada dan tidaklah benar-benar pada yang sesung- {66} 
mereka suatu tanda demikian itu guhnya 


mereka_suatu tanda demikian itu guhnya_ yai^j^in_ gelamkan dian 

p 4 iSo J»l? o\j ^b*<y 

\ ‘dlaihim Watlu rahlm(u) ‘azTzur la huwal rabbaka Wa inna mu'mi^ wH 


kepada dan baca- {68} 

mereka kanlah 


Maha 

Penyayang 


Mahakuasa Dia benar- Tuhan- dan sesung- {67} 
benar_mu_guhnya 


orang-ofafkg 
Vriny benmarr 


QSS 

Qalu 

mereka 

berkata 




\»Ai£ ^ . <* ' -V. 


mata'budunfa) wa qaumihT li abthi qala li 

{70} apa yang kalian dan kepada bapak- (Ibrahim) ketika {69} 

sembah_kaumnya nya (Azzar)berkata 


i bra him (a) naba-it 

Ibrahim kisah 


Si js 36 0 C 1 jJS 52 


yasma'unakum 
ketika mereka men- 
denqarkan kalian 


hal Qala 'akifin(a) laha fa na?allu 

apakah (Ibrahim) {71} tekun menyem- kepada- maka kami 
_ berkata _ bah nya nya senantiasa 


5h5’ans iifaiarlnfi hal 051 m warli irrfinfal ail * \znnfa‘nnaklim All 


aba’ana wajadna bal Qalu yadurrun(a) 

bapak-bapak kami bahkan mereka 17 3} memberi 

kami_dapati berkata mudarat 


’yarifa‘Qnakum Au 

mereka berman- atau 
faat bagi kalian 


asnamaq na t 
berhala- kami 
berhala nyembah 

— t-r 

tadt^Sjj I 

{72} kalian seru 


[f - w - SB” - ( 

ill £l?-Ujo 3^5 

itum ta'hi iHnnral ma kuntum a fara-aitum Qala vaf'alunfa) kdjilllKa 


Aqtum 
kalian {75} 


ta'budun(a) 

sembah 


ma kuqtum 
apa yang 
kalian 


a fara-altum Qala 

maka apakah kalian (Ibrahim) {74} 

telah memperhatikan berkata 

VI 


yafalun(a) kazillka | 

mereka seperti 

berbuat demikian itu 


M 9 ojsfi/i 

'aLamln(a) rabbal ilia arluwwuHl FS innahum r _„ aqdamun(a) ' wa aba’ukumul 

Juhan kecuali ^ ^ ■ ■ K l/nl- tarrl ihi i E i i Han hanaL'-h^P^k 


semesta alam 


TV 

'i * »> *«> 

wa yasqln(i) **yut‘imunT huwa 

dan memberi memberi makan Dia 
aku minum padaku 


bagiku 


ra it ii icti luni r-7^i 

maka sesung- {76} 
guhnya mereka 


aqdamun(a) 

terdahulu 


dan bapak-bapak 
kalian 


(£+*$34 (S-Mj <JAir J4r> <8?^*” vjp 

- — - . ■ “ '"** '■ ■ - Al la±T 

Yang {77} 


TT 


Wal la±T " yahdin(i) fa huv/a khalaqanT 

dan {78} memberiku maka menciptakan 

yang petunjuk _Dia_aku_ 




Surrnna yumTtunT 

kemu- mematikan 

dian aku 


Wal la2T 
dan 


i 

w 


> X 1 








yasyffn(i) ta huwa mari^tu 

{80} menyembuhkan maka aku sakit 

aku Dialah 


JL3& 


dln(i) yaumad khati’att 

pembalasan pada kesalahanku 

hari 



yang aku uiaia 

?* ^ W x , M 


l‘J VJ, 


isis 3 

Wa i±a Q1 

dan I7w 

apabila __J 


A v 


L szllj 


^agfirall ay atma‘u 

mengampuni bahwa sangat aku 
bagiku _ inginkan 




Wal la±T 
dan yang 

1*1 


{81} 


bis-salibin(a) 
dengan orang-orang 
yang saleh 

IkliftV, 


’-3 

wa alhiqni 
dan masukkan 
aku 




* habfl Rabbi 

bertlah aku Tuhanku 


ii.Vr irmnf.i-.il 

Tfiw»li*n 

M^ndid Murntui 

M jjd liulm 
11 iWaild Piinj 

































































Surah Ke - 26 


JuzKe-19 



•* > * * 

unnaiin iftiw warasati 
, u rga termasuk 

yang mewansi 


a?* @ <4 &<* $ 


,»ada 

nan 


Wa 13 tukhzinT 
dan jangartfah Eng- {86} 
kau bmasakan aku 


mtoad rji[Un(o) 

termasuk ©rang- 
orang yang sesat 


kan a innahu ti eisf 

dia sesungguhnya bagi 

dia bapakku 


kenikmatan 


Pi 

tfgjv^in 

dengan 

had 


.1 


m\ s* % 


atallSha 

menghadap 

Allah 


*4? 

if 

mari 

orang 

yan g 


m 

fecualt 


4 M r 
{ 88 } 


0* 


Y 


SK 


waid foanun(a) 
dan tidak 
anak-anak 


3 jZ 

mafuw 

harta 


\ jahTmu 
neraka 
Jahim 


!il-gawm(a) 
kepada orang- 
oranq yang sesat 

- mm~ 

■ »»»^ *\' 

'tlrv A i J* 

yaqsurunakum hal 
mereka dapat apakah 
men^lcH^ kalian 


Wa burrizatil 
dan diper- 
lihatkan 

ll# 


{90} 


lil-muttaqin(a) 
kepada orang-orang 
yang bertakwa 


ia yaqfa'u 

tidak 
berguna 

264' 

jannatu 
surga 


Yauma 

pada 

had 


AV 

{87} 


v 

£) 

yubafeiinvfl) 

mereka 

dibangkitkan 


M> 


Wa uzlifatil 
dan 

didekatkan 


o 

{89} 


a 

*. »V 

sailmOn) 
yang 
seta mat 


^ **» t » 

miri dunillah(i) 
dari selain Allah 


o 

1 # i 


{92} 


V » 

ta'budun(a) 

sembah 


ibITsa 

iblis 


Wa junudu 
dan bala- 
tentara 

"I* *w 


: U * 

\Zs 

{94} 


wal-gawun(a) 
dan orang-orang 
yang sesat 


m3 kuqtum 
apa yang 
kalian 

~ W 


4 9 

it 

aina 

dimana- 

kah 


{ p> 

lahum 
kepada 
mereka 


s&w 

Wa qTla 

dan {91} 

dikatakan 


hum 

mereka 


fiha 
ke da- 
lamnya 


Fa kubhibu 
maka dijungkir 
balikkan 


o *. 
& 


{93} 


QXsf^i 

yaqta$irun(a) ** 
menolong diri 
mereka sendiri 


au 

atau 


at & 

la ft kunnS 
benar-benar kita 
dalam 


% 0 a 1 


Jng 

sesung- 

guhnya 


i ^ /-N 

^ © 

Tall3hi 7^ 

demi {96} 

Allah 


yakhta$imun(a} fiha Iwa hum 

mereka di da- 

bertengkar _ lamnya 


dan 

mereka 


lil- jO 

yis SM 

Q3IQ 
mereka 
berkata 


{95} 


Jfi ,r 

0^1 

ajma'un(a) 

semuanya 


adallan§ Wa m3 
menyesat- dan {98} 

kan kita tidaklah 


'alamm(a) bi rabbil nusawwTkum IZ 
seluruh alam dengan kita menya- ketika {97} 
Tuhan makan kalian 


<-&-: <J-W» 

mubin(in) q a l3lim 

yang kesesatan 

nyata 


© (of © ^LS-,4 GfCS © 

hamTrri(in) Wa lasadTqin €ttMn miq syafilnta) pamS bn3 


{ 101 } 


yang 

setia 


Wa la sadTqin 
dan tidak 
ada sahabat 


{100} 


dari pemberi 
syafaat 


Fa m3 lana 
maka tidak {99} 
ada bagi kita 


“14^- 

mujrimun(a) illal 
orang-orang kecuali 

yang berdosa 




kflna wa ma la'ayah(tan) fTzalika Inna . , minal-mu'minln(a) 

ada dan benar-benar pada yang sesung- l * termasuk orang- 

tidak suatu tanda demikian guhnya_orang yang beriman 


fa nakuna karrataq lana anna Fa lau 

maka kita sekali bagi bahwa maka 

menjadi_lagi kita kalau 


w 

ICaiiufrat raqtm(u) ‘azizur 

telah men- {104} Maha Maha 

dustakan_Penyayang_Perkasa 


y» ob WB it&y 


la huwal rabbaka Wa inna 
Dia benar- Tuhan- danse- {103} 
benar mu sungguhnya 


mu'mininfa) ' akiaruhum 
orang-orang kebanyakan 

yang beriman mereka 


® VI JU 3} ip ^ p* 


tattaqunta) a la nuhun akhuhum 
1106} kalian mengapa Nub saudara 
bertakwa tidak mereka 


? 

lahum qala i; 
kepada berkata ketika 
mereka 


{105} 


mursalin(a) 
para rasul 


nuhinil qaumu 


Nub 


kaum 


as’alukum Warns waatt'unO) 

akuminta dan tlUoJ dan taatlah 

Lkepada kalian_tidak kepadaku 


43 C 

’w‘ 

FattaquIlSha amm(ur|) 

maka bertakwalah ^ iu/j y an g 
kepada Allah terpercaya 


% 0 ^ 31^6 0 %% p 

as’nluknm Wa m5 _ wa atTTin/ft FntfnnnHSha _ amTnfnnl rasulun ' lakuir 

rasul 


Uill^Lsla 

Fattaqullaha „ 'alamln(a) 

maka bertakwalah {109} seluruh alam 
. kepada Allah _ 




w 


* II 

* , 

1 lakum InnT 

kepada sungguh 
kalian aku 


‘alS rabbil rJlUi 
atas kecuali 

tuhan 


ajnya 

upahku 


0} & 


In 

tidak- 

iah 


> 4 oj&sii && a »36 ®o 


arzalun(a) 
mi} orang-orang 
yang hina 


a nu minu 
apakah kami 
a kan beriman 



QftlQ 

mereka 

berkata 


Oalqalnti - 

my. ;i^S * 


Ja'Ii munlatl) 

M Affrl Viliili 

Mjidfl Wajll? Mntlnsjl 

nrn.4lf*r *n| 



/urn waatrun(i) 

1110} dan taatlah 


26. ASY-SYU'ARA' 
(Para Penyair) 


371 




84. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik 
bagi orang-orang {yang da tang) kemudian, 

85. dan jadikanlah aku termasuk orang yang 
mewansi surga yang penuh kenikmatan, 

86. dan ampunilah ayahku, sesungguhnya 
dia termasuk orang yang sesat, 

87. dan janganlah Engkau hinakan aku 
pada hari mereka dibangkitkan, 

88. (yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak- 
anak tidak berguna, 

89. kecuali orang-orang yang menghadap 
Allah dengan hati yang bersih, 

90. dan surga didekatkan kepada orang- 
orang yang bertakwa, 

91. dan neraka Jahim diperlihatkan dengan 
jelas kepada orang-orang yang sesat," 

92. dan dikatakan kepada mereka, "Di mana 
berhala-berhalayang dahulu kamu sembah, 

93. selain Allah? Dapatkah mereka menolong 
kamu atau menolong diri mereka sendiri?" 

94. Maka mereka (sesembahan itu) dijung- 
kirkan ke dalam neraka bersama orang-orang 
yang sesat, 

95. dan bala tentara Iblis semuanya. 

96. Mereka berkata sambil bertengkar di 
dalamnya (neraka), 

97. "Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu 
(di dunia) dalam kesesatan yang nyata, 

98. karena kita mempersamakan kamu 
(berhala-berhala) dengan Tuhan seluruh 
alam. 

99. Dan tidak ada yang menyesatkan kita 
kecuali orang-orang yang berdosa. 

100. Maka (sekarang) kita tidak mempunyai 
seorang pun pemberi syafaat (penolong), 

101. dan tidak pula mempunyai teman yang 
akrab. 

102. Maka seandainya kita dapat kembali 
(ke dunia) niscaya kita menjadi orang- orang 
yang beriman." 

103. Sungguh, pada yang demikian itu 
terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. 

104. Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar 
Dialah Mahaperkasa, Maha Penyayang. 

KISAH NABS NUH A.S. DENGAN KAUMNYA 

105. Kaum Nuh telah mendustakan para 
rasul. 

106. Ketika saudara mereka (Nuh) berkata 
kepada mereka, "Mengapa kamu tidak ber¬ 
takwa? 

107. Sesungguhnya aku ini seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 

108. maka bertakwalah kamu kepada Allah 
dan taatlah kepadaku. 

109. Dan aku tidak meminta imbalan kepa¬ 
damu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah 
dariTuhan seluruh alam, 

110. maka bertakwalah kamu kepada Allah 
dan taatlah kepadaku." 

111. Mereka berkata, "Apakah kami harus 
beriman kepadamu, padahal pengikut- 
pengikutmu orang-orang yang hina?" 


















































Jflj „ 0 [ 26.ASY-'SYU'ARA* 

J // j (p ara Penyair) S yf 

112. Dia (Nuh) menjawab, "Tidak ada pe- 
ngetahuarrku tentang apa yang mereka 
kerjakan. 

113. Perhitungan (amal perbuatan] mereka 
tidak lam hanyalah kepada Tuhanku jika 
kamu menyadari. 

114. Dan aku tidak akan mengusir orang- 
orang yang beriman. 

115. Aku (ini) hanyalah pemberi peringatan 
yang jelas." 

116. Mereka berkata, "Wahai Nuh! Sungguh, 
jika engkau tidak (mau) berhenti, niscaya 
engkau termasuk orang yang dirajam 
(dilempari batu sampai mati)." 

117. Dia (Nuh) berkata, "Ya Tuhanku, sung- 
guh kaumku telah mendustakan aku; 

118. maka berilah keputusan antara aku 
dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan 
mereka yang beriman bersamaku." 

119. Kemudian Kami menyelamatkannya 
(Nuh) dan orang-orang yang bersamanya di 
dalam kapal yang penuh muatan. 

120. Kemudian setelah itu Kami tenggelam- 
kan orang-orang yang tinggai. 

121. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak ber¬ 
iman. 

122. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang 
Mahaperkasa, Maha Penyayang. 

KISAH NABIHUDA.S. 

123. (Kaum) 'Ad telah mendustakan para 
rasul. 

124. Ketika saudara mereka Hud berkata 
kepada mereka, "Mengapa kamu tidak ber- 
takwa? 

125. Sungguh, aku ini seorang rasul ke- 
percayaan (yang diutus) kepadamu, 

126. maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku. 

127. Dan aku tidak mintaimbalan kepadamu 
atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari 
Tuhan seluruh alam. 

128. Apakah kamu mendirikan istana- 
istana pada setiap tanah yang tinggi untuk 
kemegahan tanpa ditempati, 

129. dan kamu membuat benteng-benteng 
dengan harapan kamu hidup kekal? 

130. Dan apabila kamu menyiksa, maka 
kamu lakukan secara kejam dan bengis. 

131. Maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku, 

132. dan tetaplah kamu bertakwa kepada- 
Nya yang telah menganugerahkan kepada¬ 
mu apa yang kamu ketahui. 

133. Dia (Allah) telah menganugerahkan 
kepadamu hewan ternakdan anak-anak, 

134. dan kebun-kebun, dan mata air, 

135. sesungguhnya aku takut kamu akan 
ditimpa azab pada hari yang besar." 

136. Mereka menjawab, "Sama saja bagi 
kami, apakah engkau member! nasihat atau 
tidak memberi nasihat. 


Surah Ke - 26 




Jl 


tvy 


w jJJijtij 


tst 


aia Tahhi iiiA i hmShuhijm iii kanu bi ma ilmT wa ma 


ala rabbi iiJa 
atas kecuafl 

Tuhanku 


* hi^buhum 
perhitungan 
mereka 


in 

ttclak' 

lah 


{ 112 } 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kanu bi ma 
mereka dengan 
apa yang 


“ilmT 

ilmu- 

ku 


wa ma Qgj|H 

dan (NQh 

tidaklah berkat* 


&s % i R H S 0 ^ j 

_- .. i_ __■ hi t-ariHi! ano ma in infal 


mubin(un) rtafrrum m ana in muminln(a) 

yang pemberi ketuall aku tidak- {114} orang-orang 

nyara peringatan lah yang beriman 


bi taridil ana Wa ma 
mengusir aku dan 
tidaklah 

MW 


riioi tas ^-° n(a) 

{113} kalian If 

menyadari 


- - - ww - x* ""“i 

J!i by 3 

~ .MdH il ii i ■ i m in. r -i 1 i ITl ,3 ll 


om 

(NOW {116} 
berkata 


minalmarjumlnla) 
termasuk orang-orang 
yang dirajam 


3 J±> yS £3 '3* Q VJ 


la takunanna 
pasti kalian 
menjadi 


yanuhu 

wahai 

Nub 


taqtahi lam la’il 

kamu tidak sungguh 

berhenti jika 


0310 

mereka {H5J 
berkata 

ir 


wa mam wa najjinT fathaw ’wa bainahum baini 

dan orang dan selamat- kepu- dan antara antara - 

kanlah aku tusan mereka aku putuskanlah kanku ku guhnya 

ir 


Faftah 

maka 


yang 


kazzabun(i) qaumi 
{117} telah mendusta- kaum- 


inna rabbi! I 
sesung- * uhankw 


&£& j 22 m Ce 

. _ ... .... r ii ■ t ^ i . I. ------- nn ; n ; l i^Lik I'Vifj'lu-. 


masyhun(i) 
yang penuh 
muatan 


fil fulkil " ma‘ahu wa mam Fa anjainahu 
dalam perahu bersa- dan orang maka Kami 

manya yang selamatkan dia 

V* 


{118} 


minal-mu'mininta) 
dari orang-orang bersa- 

yang beriman maku 

v*i 


ii 


iSj f 9 

kana wa ma la'ayah(tan) fiialika^ Inna _ baqin(a) ba ‘^ ul u agraqna SiAnma 1 
ada dan benar-benar pada yang sungguh {120} orang-orang sesudah Kamiteng- kemu- \l iyj 

tidak tanda/pelajaran demikian _ yang ti n ggai itu gelamkan d *^ n -J 


cJjS W j^}\ _j^\ 3 <A>j b\j iQ/ ck~%y (i r^uo.' 

rahlm(u) l azi±ur la huwal rabbaka Wa inna mu'minTn(a) ] 

i ' i_i_ t.. i__ — F niiimn_ ii/i} horiman “°banyakari 


Kai±abat ^ rahlm(u) ‘azftur la huwal rabbaka Wa inna . . ... . . 

telah men- {122} Maha Maha- benar-benar Tuhanmu dan sesung- 11 ^ If beriman kebanyakai 

dustakan Penyayang perkasa_Dia __ _ guhnya ___ mere ‘ ca 




1 'll- *’1 >f 

>J ^ byes a) jJa (v* Jls i), s|p ** 

'bag? 1 se£- {124} “od" tSa" be^ta k eL {123} ™ 

kalian guhnya aku_ berta^a tidak _ mereka mereka _ ^ _ rcatu ^ 

‘alaihi ’ as'alukum Wa m§ ^wa att'un(i) FattaquIlSha _ amln(uri) r^tJUijn m 


‘alaihi 

atas- 

nya 


as'alukum Wa m3 
aku minta kepada dan {126} 


wa att'un(i) 
dan taatlah 
kepadaku 


FattaquIlSha 
maka bertakwalah 
kepada Allah 


amln(uri) 

{125} yang rasul 

terpercaya 

14 


VI 


ojhi ® yy ^ & yy 

V "Ti kulli rT“in 
pada tiap-tiap 
tempat tinggi 


A tabnuna 
apakah kalian r^ 27} 
membangun 


'alamtn(a) 

semesta 

alam 


lila rabbil 
atas 
Tuhan 


1113 

kecuali 


ajriya 

upahku 


ki nTin lijrtih} 

tidak- dari upah 

lah 


m b/jy* p$XJ ojj^j * 

’ la'allakum 


takhiudun(a) 
{129} kekal 


agar 

kalian 


ma$am a 
gedung- 
gedung 


Wa tattakhiiuna 
dan kalian 
menjadikan 


{128} 


iA 

ta'ba3un(a) liyatan 

kalian suatu 

sia-siakan tanda 


A ^-i!i-ur. 2SJ 

*» 

/'Z > > ♦ S' 

oj 131 i 

wa ati'un(i) Fattaqullaha jabbarln(a) batasytum batasytum Wa ti* 

fiqii dan taatlah maka bertakwalah {130} orang-orang kalian kalian aan 

1 J kepadaku kepada Allah yang kejam menyiksa menyiksa apabna_ 

wabanln(a) bi an‘amiw Amaddakum to'lamunta) bi m3 amaddakum lair , , 

r 1 qqi dan anak- binatang Dia anugerahkan {132} kalian dengan telah anugerahkan (kepada) 

1 ' anak ternak bagi kalian kerjakan apa yang bagi kalian Dia Yang 

i \Pj 

Wat^qul 

1 dan bertak- 
1 walah kalian 

-- - - - ^ 

i a^Tm(in) yaumin ‘a±3ba ' ‘alaikum akhafu Irml 

yang pada azab atas takut sungguh {134} 

besar hari kalian aku 

wa 'uyun(in) wa jannStiw 

dan mata dan kebun- 

air kebun ___ 

minal-wa'i?in(a) takum am lam awa ‘a?ta ‘alaina 

{1361 bar ‘ orang-orang kamu atau apakah kamu atas 

yang memberi nasihat tidak beri nasihat kamu 

4** - 

L 

sawa’un ( 
sama m 

saja be 

ft 3 

3310 

ereka {1351 

irkata 



|, wiAtin jh f* munnu'M 
^ IV1 3t J ii £ II Ati Tl»W H»b 
- fl4*dct Wa# il* artuttd'-lI 

>aii 






























































& 

Fa ka±±abuhu bimu'azzabin(a) nal^nu Wa ma awwalm(a) khuluqul ilia ha2a In 

maka mereka {138} diazab kami dan {137} terdahulu adat kecuali ini tidak- 

mendu stakannya _ _ tidak _ kebiasaan_ _ (agama) lah 

1*7 J"*** ' y \" '1.1 ~\\\ *• 

{j\j -pry Cf^ty :>jS 1 {)6 uj 4 J 2 0 } 

Va inna mu'minin(a) akSaruhum kana wa ma la'ayah(tan) fT ±alika inna ’fa ahlaknahum 

dan 11391 orang-orang kebanyakan ada dan benar-benar padayang sesung- lalu Kami binasa- 


> rv 


{137} 


1*7 


\*/ 

Wa inna 
dan {139} 
sungguh 


mu'minin(a) 
orang-orang 
yang beriman 


akSaruhum 

kebanyakan 

mereka 


wa ma la'ayah(tan) 
dan benar-benar 
tidaklah tanda 


fT Malika inna 'fa ahlaknahum 

pada yang sesung- | a | u Kami binasa- 

demikian itu guhnya kan mereka 


'\Y •*» fZ? 

Jis cQ+aJJft 




>»>< 


-A)-U 1 


berkata ketika 4 *]} 


mursalm(a) 
para 
rasul 


Sarnudul 

Samud 


V> 


Kaizabat 
telah men- {140} 


p, & 

\rafrTm{u) ‘azizur la huwal rabbaka 

Maha Maha Dia benar- Tuhan- 

Penyayang perkasa benar mu 


v »y< "O TTTTTvTr £ 1 > *> *>< »>.' 

amln(un) rasQlun ’lakum Inn! ala tattaqun(a) salihun takhuhum fahum 

yang rasul kepada sungguh {142} mengapa kalian saleh saudara kepada 

terpercaya kalian aku tidak bertakwa mereka mereka 

rac : 777~ : W / ^— . 7TT 


A 

MX 


{143} 


i ™in air/i>-a ‘alaihi ' as'alukum Wa ma wa afTTinfh Fattanuilaha 


! ' 

upahku 


O 

{146} 


tr> min ajr(in) 

tidak- dari upah 

lah 

1 ST 


‘alaihi 

atas- 

nya 


as’alukum Wa ma 
aku meminta dan {144} 


wa atl'un(i) 
dan taatlah 
kepadaku 


Fattaquilaha 
maka bertakwalah 
pada Allah 


c<4*i ijiii a if%\ & yjLit vjJp -ft 


aminTn(a) 

dengan 

aman 


apa yang 
disini 


fT A tutrakuna 
dalam apakah kalian 
_akan dibiarkan 


/*\ 

© 

{148} 




>+3i <p2j 



ha^Tm(un) 

lembut 


tal'uha 

mayangnya 


wa nakhliq 
dan pohon- 
pohon kurma 


Wa furO'iw 
dan tanam- 
tanaman 


{147} 






Oiling 


ym atron(i) 
dan taatlah 
kepadaku 


. 

uv 

Fattaquilaha 

maka bertakwalah t1AQ\ 

kepada Allah 11 


^^ry 

ObAj.- 1_J2» 


‘alS rabbil Ma 

atas kecuali 

Tuh an _ _ 

fcU WW 

* i x \ 

wa'uyun(iw) FTjannatiw 

dan mata air dalam 

kebun-kebun 


farihln(a) 

dengan 

terampil 


buyutaq 

rumah- 

rumah 


minal jibali 
dari gunung- 
_gunung 


x >^1 

Wa tanhituna 
dan kalian 
memahat 


'°y pi *3^ 

fil ar^li yufsiduna Al la±Tna musrifin(a) amral Wa lg tutfu ncm 

di bumi membuat orang-orang {151} orang-orang yang perintah dan janganlah 

kerusakan 


mw* 

1311a 


Al la±Tna 
orang-orang 
Vang 




musrifin(a) amral Wa la tutfu 

{151} orang-orang yang perintah dan janganlah l * 

melampaui batas kalian menaati 

— — ^ - 


Htt Jiqta " minal-musahlnarin{a) 

tidaklah {153} termasuk orang-orang 

kamu yang terkena sihir 


Si Qi 

aqta innama Qaiu " wa la yuslihun(a) 

kamu sungguh mereka {152} dan mereka tidak me- 

(Saleh ) hanyalah berkata _ ngadakan perbaikan 


3 S *s^ 51 £>L> Gfe JS *^i 


Q3ia mina§-§adiq?n(a) 

(Saleh; {154} termasuk orang-orang 

berk,i!., yang benar 


kurjta mg bi ayatin fa’ti miSlunS basyarum ilia 
kamu jika suatu bukti maka da- seperti manusia kecuali 
(mukjizat) tang kan lah kami 


S-Lr^ »rLr^ U AsU 


Wa la tamassDha 
dan janganlah {155} 
_kalian m e nventuhny a_ 


ma'lum(in) yaumim 
tertentu pada 
hari 


syirbu wa lakum 
minuman dan bagi 
kalian 


syirbuw iaha nSqatuI hS±ihT 
minuman baginya seekor unta 
betina 


fa a$bahu 
maka mereka 
meniadi 


* \tn 4 


t* 




Fa ’aqaruha 
lalu mereka {156} 
membunuhnya 


'a?Tm(in) 
yang besar 


yaumin 

pada 

hari 


‘a2:Sbu 'fa ya’khuiakur 
azab maka akan 


fa ya’khuiakum fed vmi 

maka akan dengan 

menimpa kalian kejahatan 


* 


D 4jj! Ol ; -iJcs^i 4 

a wa ma la'Svahftanl fT zalika inna arAhhi Fa'akha^ahtimul naHiraTnfsl 


Mna wa ma la'ayah(tan) fT 2alika 
ada dan benar-benar pada yang 

tidaklah suatu bukti demikian itu 


inna 

sung- 

guh 


azAh(u) 

azab 


}«< 


{159} 


Fa'akhaiahumul 
maka menimpa 
mereka 


. „ nadirnTn(a) 

{157} orang-orang 

yang menyesal 


1»\\ A 9 .^Ti s 1* \ ^ »> >a p 

fi&r ^At> Sp ££~$y 

' ahTmftii ‘n7t7[ir la hnwai rahhaka Wa inna ?rnI'minTnfal ' akftaruhnm 



'rahTm(u) ‘azTzur la huwal 

Maha Maha benar- 

Penyayang perkasa benar Dia 


rabbaka 

Tuhanmu 


Wa inna 

dan {158} 


sungguh 


mu’minTn(a) 
orang-orang 
yang beriman 


*£' O 

* wT rMAi - Wim! 

IllbOUfliMU 



ia’ii numbiill 

d 5lMi TnwiUitii 

Madd (.uim 



J^~26*ASY-SYU # ARA f TTir^L 

(F araPenyair) | 

137* (agama kami) ini tidak lain hanyalah 
adat kebiasaan orang-orang terdahulu, 

138. dan kami (sama sekali) tidak akan di¬ 
azab" 

139. Maka mereka mendustakannya (Hud), 
lalu Kami binasakan mereka. Sungguh, pada 
yang demikian itu terdapat tanda (kekua- 
saan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman. 

140. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang 
Mahaperkasa, Maha Penyayang. 

K1SAH NABi SALEH A.S. 

141. Kaum Samud telah mendustakan para 
rasul. 

142. Ketika saudara mereka Saleh berkata 
kepada mereka, "Mengapa kamu tidak ber¬ 
takwa? 

143. Sungguh, aku ini seorang rasul keper- 
cayaan (yang diutus) kepadamu, 

144. maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku. 

145. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan 
kepadamu atas ajakan itu, imbalanku ha¬ 
nyalah dari Tuhan seluruh alam. 

146. Apakah kamu (mengira) akan dibiarkan 
tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan 
aman, 

147. di dalam kebun-kebun dan mata air, 

148. dan tanaman-tanaman dan pohon- 
pohon kurma yang mayangnya lembut. 

149. Dan kamu pahat dengan terampil 
sebagian gunung-gunung untuk dijadikan 
rumah-rumah; 

150. maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku; 

151. dan janganlah kamu menaati perintah 
orang-orang yang melampaui batas, 

152. yang berbuat kerusakan di bumi dan 
tidak mengadakan perbaikan." 

153. Mereka berkata, "Sungguh, engkau 
hanyalah termasuk orang yang kena sihir; 

154. engkau hanyalah manusia seperti 
kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat 
jika engkau termasuk orang yang benar." 

155. Dia (Saleh) menjawab, "Ini seekor unta 
betina, yang berhak mendapatkan (giliran) 
minum,dan kamujuga berhak mendapatkan 
minum pada hari yang ditentukan. 

156. Dan jangan kamu menyentuhnya (unta 
itu) dengan sesuatu kejahatan, nanti kamu 
akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat" 

157. Kemudian mereka membunuhnya, lalu 
mereka merasa menyesal, 

158. maka mereka ditimpa azab. Sungguh, 
pada yang demikian itu terdapat tanda (ke- 
kuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman. 

159. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang 
Mahaperkasa, Maha Penyayang. 



















































Surah Ke-26 


JuzKe -19 


374 


26. ASY-SYU'ARA' 
(Para Penyair) 


KISAH NABI LUT A.S. DENGAN KAUM- 
NYA 

160. Kaum Lut telah mendustakan para 
rasul, 

161. ketika saudara mereka Lut berkata ke- 
pada mereka, "Mengapa kamu tidak ber- 
takwa?" 

162. Sungguh, aku ini seorang rasul keper- 
cayaan (yang diutus) kepadamu, 

163. maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku. 

164. Dan aku tidak meminta imbalan kepa¬ 
damu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah 
dariTuhan seluruh alam. 

165. Mengapa kamu mendatangi jenis laki- 
laki di antara manusia (berbuat homoseks), 

166. dan kamu tinggalkan (perempuan) 
yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri- 
istri kamu? Kamu (memang) orang-orang 
yang melampaui batas." 

167. Mereka menjawab, "Wahai Lut! Jika 
engkau tidak berhenti, engkau termasuk 
orang-orang yang terusir" 

168. Dia (Lut) berkata, "Aku sungguh benci 
kepada perbuatanmu" 

169. (Lut berdo'a), "Ya Tuhanku, sela- 
matkanlah aku dan keluargaku dari (akibat) 
perbuatan yang mereka kerjakan" 

170. Lalu Kami selamatkan dia bersama 
keluarganya semua, 

171. kecuali seorang perempuan tua (istri- 
nya), yang termasuk dalam golongan yang 
tinggal. 

172. Kemudian Kami binasakan yang lain. 

173. Dan Kami hujani mereka (dengan hu- 
jan batu), maka betapa buruk hujan yang 
menimpa orang-orang yang telah diberi 
peringatan itu. 

174. Sungguh, pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi keba- 
nyakan mereka tidak beriman. 

175. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang 
Mahaperkasa, Maha Penyayang. 

KISAH NABI SYITAIB A.S 

176. Penduduk Aikah 590 ^ telah mendusta¬ 
kan para rasul; 

177. ketika Syuaib berkata kepada mereka, 
"Mengapa kamu tidak bertakwa? 

178. Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan 
(yang diutus) kepadamu, 

179. maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku; 

180. dan aku tidak meminta imbalan kepa¬ 
damu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah 
dariTuhan seluruh alam. 

181. Sempurnakanlah takaran dan jangan- 
lah kamu merugikan orang lain; 

182. dan timbanglah dengan timbangan 
yang benar. 

183* Dan janganlah kamu merugikan ma¬ 
nusia dengan mengurangi hak-haknya, dan 
janganlah membuat kerusakan di bumi; 


i m 


590) lalah peduduk Madyan, kaum nabi Syu'aib a.s. 


n ' t ' Vi W jeij! Jiy 

ij sp p js ±3 p 

alaIfrtim < akhnhum lahum nnla mursallnfa) inline qaumu Kaziai^i 


[ahum qala 
kepada berkata k e ttka t |OU J 
mereka 


qbumu 

kaum 

(Sodom) dusTfliii,, 


»» — 


Hi_m .. fcHkrt 7 t-i / if tn\ roc nh in 'lain im InnT 


Warn* waatrun(i) FattaquIlSha ^ amln(un) 

dan {163} dan taatlah maka bertakwalah {162} yang 

tidak kepadaku kepada Allah terpercaya^ 


rasGlun 

seorang 

rasul 


'lakum 

kepada 

kalian 


Inni 

sungguh {1611 
aku 


% vi a Am & 


titAX 'aiamin(a) 

11W; semesta alam 


‘ala rabbi! 
atas Tuhan 


11 id 

melainkan 


ajriya 

upahku 


In 

tidak- 

lah 


min ajnn 
dari upah 


‘alaihi 

atas- 

nya 


aa'alokum 

aku meminta 
kepada kalian 


Wj P &X. '&% @ serin Sjfci 


Irabbukum lakum 

Tuhan untuk 

kalian kalian 


ma khalaqa 
apa yang 
diciptakan 


Wa taiaruna 
dan kalian 
tinggalkan 


{165} 


minal-'alamin(a) 
dari seluruh alam 


±ukrana 

laki-laki 


mengapa kalian 
suka/menggauli 


Wat TU $ 

iSt nain 'aHiWsh ciaumun *antum ba! » min azwaiikum 


laqiani lam ia n waiu euunw - vu™ 1 " 

wahai kamu tidak sungguh mereka t • >j yang melampui kaum kalian bahkan 

Luth berhenti jika berkata batas 


dari istri- 
istri kalian 


•“’N * ** Y\' /?i 1 i- O 


3 '*■ 

minal-qalTn(a) li ‘amalikum innT Qala minal-mukhrajin(a) ia tafcuiw** 

{168} termasuk orang-orang kepada per- sungguh (Luth) {167} termasuk orang-orang mscaya kamu 

yang sangat benci buatan kalian aku berkata_ yang diusir _ menjadi _ 

"T—-— 1*3 WM - 4 ~ ^ 

• wy qwrl vUlj Oja**} 


ajmalnta) wa ahlahu Fa najjainahu 
|1 70 l semuanya dan keluar- maka Kami 11 w) 
1 J ganya selamatkan dia 


ya'maiun(a) mim md Tva ahIT Rauo* 

mereka dari apa dan keluar- setamat- Tuhan 
kerj n yang 9^ kanaku 


^ ecs#■Ji 

lalaihim Wa amtarnd aklTarln(a) dammarnal Su^nma fil-gabirin(a) ‘ajGzan 'Ufl 


Wa arptarnd 

atas dan kami {172} 

mereka hujani 


yang lain 


... fil-gdbirin(a) ^ ‘ajuzari W 

Kami kemu- {171} dalam orang-orang perempuan kecuali 
binasakan dian yang tinggal tua(istri Luth) 

- — __ 

S' 


vj Ah aja \ ^h\ jdy 

akdaruhum --- “ 1 — ms,^arll, fa 


_ kana wa ma la'ayah(tan) ff ±alika Inna munzarTn(a) rnatarul 

kebanyakan ada dan benar-benar pada yang sung- l 1 orang-orang yang hujan - 

mereka tidak bukti demikian itu guh diberi peringatan s angat jelek 


fa sd’a ma!Ara(hl 

maka hujan 


- 

.r In huwal rabbaka Wa inna 


a§hSbul aikatil 
penduduk Aikah 
(negeri Madyan) 

W 


Ka±2aba 
telah men- {175} 


Penyayang 


‘azTzur la huwal rabbaka Wa inna mu'mmJnla#,! 

Maha- benar- Tuhan- dan {174} beriman 
perkasa benar Dia mu sungguh _ 


InnT 


•© 


oyu» 


kepada sungguh {177} 

kalian aku 


tattaqun(a) 

kalian tidak 

bertakwa kah 

v# 


■5f £& pk 3S a ® Z&iPl 

ala syu'aibun lahum ‘I 319 mursatmlal 

tidak- Syu'aib kepada berkata ketika {176} para rasul 

mereka 


KdllcU I ClIVU uciiaiwvu rvuii . . 

Uj oyZRPj .dJIlyjb pyi) 

._i rt-: 1 as’alukum t^aHani iItShsi ^mTnlnnl fasQlun 


‘alaihi 

atas- aku meminta 

nya kepada kalian 


Wa m3 

dan {179} 

tidak 


wa ati J un(i) 
dan taatlah 
kepadaku 


Fattaqullaha 
maka bertakwalah 
kepada Allah 


{178} 


amTn(uri) rasQlun 

yang rasul 

terpercaya 


i^ji © 3 W aJp a 'M 

‘ n lx i , 11 mm, >in 


kaila Auful 

takaran sempurna¬ 

kanlah 


{180} 


'alamTn(a) 
seluruh alam 


‘ala rabbil 
atas tuhan 


ajriya 

upahku 


lb 

tidak- 

lah 


min ajrin 
dari upah 


■S 

\mustaqTm(i) 
{182} yang lurus 


\ mustaqTm(i) bil qist§sil Wa zinG 


bil qist^sil 
dengan 
timbangan 


Wa zinG 
dan 
timbanglah 


O' 

{181} 




minal-mukhsirln(a) 
termasuk orang-orang 
yang rugi 


wa 15 takunG 
dan janganlah 
kalian menjadi 


Wi JUAA 

mufsidTn(a) 
{183} orang-orang 
yang merusak 


j>j% g&x 


fil ardi 
di bumi 


wa la ta‘sau 
dan janganlah kalian 
melampaui batas 


asyya’ahum 

hak-hak 

mereka 




Wa l§ tabkhasun 
dan janganlah 
kalian merugikan 

itTtmfjiill 

Sit.ih iawdriit 
WajMbt Multa^l 































































pt nil 


m ia innama Qatu r*oA\ 

kamu sungguh mereka llo4j 

(Syu'aib) hanyalah berkata 


s N I Z? As 0 *'* * 2. , >Ci' 

ii^si \y&\j 

awwalln(a) wai jibillatal \ khalaqakum 


cv w 


olj 


W7 

ll& * 


.._,_ \a±i Wattaqul 

terdahulu dan umat- menciptakan kepada dan bertakwa- 

umat kalian (Zat yang) lah kalian 


nazunnuka wa in 

kami kira dan 

kamu sungguh 

- «v &w 


seperti 

kami 


basyarum 

manusia 


VI 

pUS 

kecuali 


IF 

- *1 


aqta 

kamu 


kjt 

isj 

Wa ma 
dan 

tidaklah 


/*\ 
* \m • 

V 

{185} 




VJ 


_ _ war bt . . — . 

^ 51 ££ Cj£ 


minal-musahharln(a) 
dari orang-orang 
yang terkena sihir 


kuqla 

kamu 


ing 

jika 


minas sama i 
dari langit 


kisafam 

potongan- 

potongan 


‘alaina 

atas 

kami 


/■*\ 

•JJM 'Uti 

Fa kaizaDuhu 
lalu mereka men- {188} 
dustakannya 


Fa asqit 
maka 

jatuhkanlah 

v# 


•tU, ; 

V 

{186} 


laminal-kazibTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang berdusta 


Sjli3 c y 3S © S^i»k 

hi ma * a'lami i ^kkr Osla minac-'55HinTr\fa\ 


ta'malun(a) 

kalian 

kerjakan 


bi ma 
terhadap 
a pa yang 


a'lamu 
lebih 
mengetahui 


abbT 

Tuhan- 

ku 


Qala 

(Syu'aib) 


{187} 


minas-$adiqln(a) 
termasuk orang-orang 
yang benar 


/-> 

UV 


A sr Si 


'azTm(in) 
{189} yang 
besar 


yaumin 

pada 

hari 


‘a±aba 

azab 


kana 

ada 


innahu 

sesung- 

guhnya 


?.ullah(ti) 

yang 

geiap 


yaumiz 

pada 

hari 


‘azabu 

azab 


pjb 

’ fa akhaiahum 
maka menimpa 
mereka 


$ £%> lij & s && u 


tahuwal rabbaka Wa inna r-iqm rnu'mimn(a) 
Dia benar- Tuhanmu dan orang-orang 

benar_sungguh_yang beriman 


\ akSaruhum 
kebanyakan 


k3na 

ada 


wa m5 la'ayah(tan) 
dan suatu 

tidak bukti 


ff 251 ika 
pada yang 


Inna 

sung¬ 

guh 


KShtil 

Ruh 

(Jibril) 


bihir 

dengan- 

nya 


k iTi 


Nazala 

turun 


{192} 


'alamin(a) 

semesta 

alam 


s-L> 

s' 

rabbil 

Tuhan 


3$3 

la taqzTIu 
benar-benar 
diturunkan 


Wa innahu riQii 
dan sungguh t * t 
dia (Al-Qur'an) 


rahtm(u) 

Maha 

Penyayang 


azTzur 

Maha 

perkasa 


5^ 

'kroblyymi 

arab 


ollh 

& 

Bi lisSnin 
dengan 
bahasa 




{194} 


minal-munzirln(a) 
termasuk orang-orang 
yang memberi peringatan 


li takuna 
agar kamu 
menjadi 


‘Ala qalbika 
ke dalam 
hatimu 


"~W" 


amln(u) 
{193} Al-Amin 
(terpercaya) 


%S-2£<h 'h S‘& 

yalamahu ay ayatan lahum yakul Awalam awwalln(a) lafizuburil Wa innahu mubTn(in) 

mengeta- bahwa bukti bagi ada dan apakah {196} terdahulu benar-benar dan sungguh {195} yang nyata 
huinya mereka tidak dalam kitab-kitab ia (Al-Qur'an) (Al-Qur'an) 


jjjjh / <r, \* > n-j'- 


> 


{198} 


a'jarriin(a) 
bukan bangsa 
arab 


‘aia ba'^il 
atas sebagian 


nazzalnahu 
Kami menu- 
runkannya 


is 

Wa lau 
dan 
kalau 


'O \ 


{197} 


w 


J5 


. ^ * 

isra'TI(a) 

Israil 


“i m~ 

't s 

& 

banT 

Bani 



y* ^ I y\£s=»\j* 0]jJ& 


\ S' 

' ‘alaihim Fa qara-ahu 


kepada 

mereka 




* > 


lalu dia baca- 
kan padanya 


‘aiSbaf 

azab 


mujrimTn(a) 
orang-orang 
yang berdosa 


fT quIGbil 
ke dalam 
hati 




C< 

lalu rnere'ka {202} 
berkata 


, H 1 

13 yasy'urun(a) ’ wa hum bagtataw 

tidak dan dengan 

menyadari mereka tiba-tiba 


- >-'..W 

rv-^i-Us 

’ Fa ya’tiyahum 
maka datang (azab) 
kepada mereka 


•3- 

allm(a) 

{201} yang sangat 
pedih 




{204} 


<Plt7 

A fa ra-aita 
maka apakah 
_pendapat kalian _ 

ffs v^ *>/ 

, yu'adun(a) 

1206} diancam 


yasta'jilun(a) 
mereka meminta 
disegerakan 



i$ri5 

ma kanu 
apa yang 
mereka 


A fa bi ‘a25bin3 
maka apakah dengan 
azab Kami 


sSUjoZ ji 

{203} 


liic. 

I ^iahum 
datang ke¬ 
pada mereka 


«>: 
» * 


mur|?arun(a) 
orang-orang yang 
diberi penangguhan 


nai^nu 

kami 


o ^ 

Surnma sinln(a) 

kemu- {205} beberapa 
dian tahun 




*> IkhfJi*. 


ftJVrmi 


I * OtirviJltli 




MLidil SUnh Ta%vlhsH 
nAvflci VWrtilt* 

11 <'»*i 4irtci r ,*.«z 


"lS# E p t 




tpE 

‘ulamS’u 

para 

ulama 


^J,V| 


hal 

apakah 


» > i ** ® . 

^ <V 4 OJ, 

matta'nahurn im 

Kami beri mereka jika 

kesenangan 



jtf 26.ASY-SYU'ARA* ftfc- 

(ParaPenyair) 3 75 

184. dan bertakwalah kepada Allah yang 
telah menciptakan kamu dan umat-umat 
yang terdahulu." 

185. Mereka berkata, "Engkau tidak lain 
hanyalah orang-orang yang kena sihir, 

186. dan engkau hanyalah manusia seperti 
kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau 
termasuk orang-orang yang berdusta. 

187. Maka jatuhkanlah kepada kami gum- 
palan dari langit, jika engkau termasuk 
orang-orang yang benar" 

188. Dia (Syu'aib) berkata, "Tuhanku lebih 
mengetahui apa yang kamu kerjakan" 

189. Kemudian mereka mendustakannya 
(Syu'aib), lalu mereka ditimpa azab pada hari 
yang geiap. Sungguh, itulah azab pada hari 
yang dahsyat. 

190. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak ber¬ 
iman. 

191. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang 
Mahaperkasa. Maha Penyayang. 

AI-QUR'AN DIBAWA TURUN OLEH JIBRIL 
KEPADA NABI MUHAMMAD SAW. DALAM 
BAHASA ARAB 

Perintah Memberi Peringatan kepada Keluarga 
dan bersikap Lemah-lembut terhadap Orang- 
orang Mu km in 

192. Dan sungguh, (Al-Qur'an) ini benar- 
benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, 

193. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al- 
Amln (Jibril), 

194. ke dalam hatimu (Muhammad) agar 
engkau termasuk orang yang memberi 
peringatan, 

195. dengan bahasa Arab yang jelas. 

196. Dan sungguh, (Al-Qur'an) itu (disebut) 
dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. 

197. Apakah tidak (cukup) menjadi bukti 
bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil 
mengetahuinya? 

198. Dan seandainya (Al-Qur'an) itu Kami 
turunkan kepada sebagian dari golongan 
bukan Arab, 

199. lalu dia membacakannya kepada mere¬ 
ka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak 
juga akan beriman kepadanya. 

200. Demikianlah, Kami masukkan (sifat 
dusta dan ingkar) ke dalam hati orang-orang 
yang berdosa, 

201. mereka tidak akan beriman kepada¬ 
nya, hingga mereka melihat azab yang pedih, 

202. maka datang azab kepada mereka 
secara mendadak, ketika mereka tidak 
menyadarinya, 

203. lalu mereka berkata, "Apakah kami 
diberi penangguhan waktu?" 

204. Bukankah mereka yang meminta agar 
azab Kami dipercepat? 

205. Maka bagaimana pendapatmu jika 
kepada mereka Kami berikan kenikmatan 
hidup beberapa tahun, 

206. kemudian datang kepada mereka azab 
yang diancamkan kepada mereka, 



















































€ 


376 


26.ASY-SYU'ARA' 
(Para Penyair) 


207. niscaya tidak berguna bagi mereka 
kenikmatan yang mereka rasakan. 

208. Dan Kami tidak membinasakan sesuatu 
negeri, kecuali setelah ad a orang-orang 
yang memberi peringatan kepadanya; 

209. untuk (menjadi) peringatan. Dan Kami 
tidak berlaku zalim. 

210. Dan (Al-Qur'an) itu tidaklah dlbawa 
turun oleh setan-setan. 

211. Dan tidaklah pantas bagi mereka (Ah 
Qur'an itu), dan mereka pun tidak akan 
sanggup. 

212. Sesungguhnya untuk mendengarkan- 
nya pun mereka dijauhkan. 

213. Maka janganlah kamu menyeru (me- 
nyembah) tuhan selain Allah, nanti kamu 
termasuk orang-orang yang di azab. 

214. Dan berilah peringatan kepada kera- 
bat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat, 

215. dan rendahkanlah dirimu terhadap 
orang-orang yang beriman yang mengiku- 
timu. 

216. Kemudianjika mereka mendurhakaimu 
maka katakanlah (Muhammad), "Sesung¬ 
guhnya aku tidak bertanggung jawab ter¬ 
hadap apa yang kamu kerjakan." 

217. Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang 
Mahaperkasa, Maha Penyayang, 

218. Yang melihat engkau ketika engkau 
berdiri (untuk salat), 

219. dan (melihat) perubahan gerakan ba- 
danmu di antara orang-orang yang sujud. 

220. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui. 

Setan Turun kepada Pembohong-pembohong 
dan Peringatan kepada Penyair-penyair 

221. Maukah Aku beritakan kepadamu, 
kepada siapa setan-setan itu turun? 

222. Mereka (setan) turun kepada setiap 
pendusta yang banyak berdosa, 

223. mereka menyampaikan hasil pende 
ngaran mereka, sedangkan kebanyakan me 
reka orang-orang pendusta. 

224. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh 
orang-orang yang sesat. 

225. Tidakkah engkau melihat bahwa me 
reka mengembara di setiap lembah, 591) 

226. dan bahwa mereka mengatakan apa 
yang mereka sendiri tidak mengerjakan 
(nya)? 

227. kecuali orang-orang (penyair-penyair) 
yang beriman dan berbuat kebajikan dan 
banyak mengingat Allah, dan mendapat 
kemenangan setelah terzalimi (karena 
menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). 
Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu 
ke tempat mana mereka akan kembali. 


AN-NAML 

Makkiyyah 
Surah ke-27.93 ayat 



1i *■>' 

~ i_i_= i m: 


miny qatyalir, 
din suaiu 
negerl 


ahlakna Wa ma 
Kami dan 

membinasakan tidak 






£ ^ 

Dthisy lansizatat 
tlengarmya turun 
iAI Quran) 



cl 


Vanhum 

dari tidak 

mereka bergum, 

w — 

u 

munzirun(a) jah|'l 

orang-orang yang bagi 
mem peri ngatkan riya 



ma'allahi 

bersama 

Allah 


i*r 

Fa la tad‘u 
maka janganlah 
kamu menyeru 


oiip 

lama'zulun(a) 
benar-benar 
dijauhkan 



Wakhfid 
dan ren¬ 
dahkanlah 


_ani-ir minal-mu'azzabTnfal 


minal-mu'azzab!n{ai 
termasuk orang-orang 
yang di azab 



kecuali {226} 


ma la yafalun(a) yaquluna Walannahum „ 

aoa vana tidak berkata dan bahwa 

mereka 


591) Yang dimaksud dengan ayat ini ialah bahwa 
sebagian penyair itu suka mempermainkan kata- 
kata, tidak mempunyai tujuan yang baik, dan tidak 
mempunyai penairian. 


■ 

* 

mini ba'di ma 
setelah 


- 

\-> ' 

warjtasaru 
dan mereka men¬ 
dapat pertolongan 

w - 


yafalun(a) 
apa yang tidak 
mereka mengerjakan 

IV 


yahtmun(a) 

mereka 

mengembara 1 


w \ 




kaSiraw 

banyak 


i fVV | 

V 

{227} 


yangqaiibun(a) 

mereka 

kembali 


w 

Sr 1 ^ 

rrftfngqalabiy 

tempat 

kembali 


wa zakaruiiaha 
dan mereka 
mengingat Allah 

- «SP — 


ayya 

yang 

manakah 


zalamu 

zalim 






» . M, 

| ** SIImK 

1 « .... .... 


















































































t ir-^J 

m birayra 

dan kabar 
gembira 




;tr 



> 4 \'s- ' Wtl > ''n- 


mubtn(in) 

yang 

nyata 


wa kitSbim 
dan kitab 


qur-am 

Al-Qur'an 


V>' i 

f*j • 

Va hum zakata 

dan zakat 

mereka 

"7 ** 


ayStuI 

ayat- 

ayat 


iJika T^sTn 

itu "fa STn 

(Inilah) 


$1 


oyyj 

wa yu’tunaz 
dan 

menunaikan 


yuin 


Oj~r*L 


2j 


§al3ta 

shalat 


fy 


... 


bag! Kami jadikan 
mereka terasa indah 

VJ 


kepada 

Akhirat 


la yu minima 
tidak beriman 


yuqimuna? 

mendiri- 

kan 

Al lamina 
orang-orang 
yang 

{ 2 } 1 

lil-mu'minin(a) 
Dagi orang-orang 
yang beriman 

V N 

ol 

Innal 

oj&y 

yGqinun(a) 

C 

1 hum 

-£b% 

bil akhirati 


orang-orang sesung- {3} 
yang guhnya 


yakin 


dengan 

akhirat 


VM . 

ly all ‘iljljl *-*? rt-f® fv^LcA-l 

n?at*l] SPJ’m! lahlim ia^Tna waVttahfm/al I ta hum * a'l-nalahjirYi 


&£aOl su’u! 

azab buruk 


lahum lazTna 

bagi orang-orang 
mereka yang 


Uia’ikal 

mereka 

itu 


{4} 


ya'mahGn(a) 

kebingungan 


1 fa hum a'malahum 

maka perbuatan 

mereka mereka 


'T" V-ifi \ ' O * * Cft >> Jfi • 

^V^SI (JuJ OjJyw>^fl p-* 

qur-ana la tulaqqal Wa innaka akhsarun(a) humul fil Skhirati wa hum 

darl Al-Qur'an benar-benar dan sesung- {5} orang-orang mereka di akhirat dan 

menerima guhnya kamu yang paling rugi mereka 

IjIj c—ii (jj_ 


sa-atTkum nara(n) anastu Lnnf li ahlihT 

aku akan datang api melihat sungguh kepada 

kan kepada kalian aku keluarganya 

in 


mGs§ q3la Li 
Musa berkata ketika { 6 } 


'allm(in) hakTmin ladun 

Maha yang Maha sisi 
Mengetahui bijaksana (Allah) 


p£ \Ls ^ 

Fa lammS ry, ta?taiGn{a) la‘allakum qabasil bi syihabing \ atfkum au bi khabarin minha 

maka \'S memanaskan agar yang dengan api aku datangkan atau dengan dari- 

tatkala badan kalian menyala pada kalian kabar nva 

TI 




dengan api aku datangkan atau dengan 
pada kalian kabar 

w~ w ir 


<7 l«)> S3 J&j $ 2Jy SS 


wa subftanallahi 
dan Mahasuci 
Allah 


haulaha 
di sekitar 
nya 


wa man fin nari 

dan orang di dekat 

yang api 


man bGrika arm nudiya ja’aha 
orang diberkati bahwa dia diseru dia datang 
yang kepadanya 


iSL^ c^L? 

Wa alai ’hakTmfu^ ‘azlzul anall^hui innahiT YS mnsS 'ilamTnra’i 


a^Skfa) Wa alqi rgi 

tongkatmu dan lempar- 
kanlah 


’tiakim(u) ‘azlzul anallShul innahG Ya mGsa 

Maha- Yang Aku Allah sesung- wahai 

bijaksana Mahaperkasa guhnya Musa 

.dlllff l« 


'a I a min (a) 
{8} semesta 

alam 


if ^ kl t*i ,on«n —- — u 

^ ^74 ti2 55 tyJ Jj K c& eg 


takhaf ya musa yu'aqqib 
jangan wahai menoleh 

kamu takut Musa 


wa lam mudbiraw wal 13 jSrtnuw ka-annah3 tahtazzu ra-3ha fa lamma 

dan berbalik ke- dia ular seakan- bergerak- dia me- maka 

tidak belakang lari akan dia gerik lihatnya tatkala 


•Xxi <J-V 0 _pL*«^JI c^jl <_3viAy ^| 

ba‘da husnam baddala Summa ?alama man Hla A mursa!un(a) ladayyal la yakhafu InnT 
setelah kebaikan menukar kemu- zalim orang kecuali UOj orang-orang yang di sisi-Ku tidak takut sungguh 

yang dijadikan rasul 


dian yang dijadikan rasul Aku 

■ I -— n — -nr-Hwj 

aSy Aij a!? »J 

baida’n 7^Tu_. f7 iaihikn yadaka Wa aHlfhil - . > nafnriir fa inn? cu’in 


bai^la'a ,a khruj 

P utlh ia akan 

keluar 

~mw 


fi jaibika 
dalam 
sakumu 


Wa adkhll 


rahlm(un) 9f™ r innT sO’in 

tanganmu dan masuk- till Maha Maha maka sung- ke- 

kanlah Penyayang Pengampun guh Aku jelekan 

--- 


\ x*£ »><\ *</ 'T a '^ 3 'v \\ A <-■& "f » 

^ 'jo <H£j oytiu-i 9^' £y* 


fasiqTn(a) qaumaq kanu ihnahum wa qaumih(i) ila fir'auna 
yang kaum mereka sungguh dan kepada 

fasik mereka kaumnya Fir'aun 

» >«rr — . » 

Hr 

mubin(un) 

113} yang nyata 


ayatin 

ayat- 

ayat 


ff tis'i 
dalam 
sembilan 


su iq 
jelek 


min gain 
tan pa 


r “T"** V‘« “77 n n — 7^7 

I^Jb IJ3U Ui 

sihrum haia qalu mubsiratang ayatuna 1 ja’athum Fa lamma 



|ayat-ayat datang kepada maka { 12 } 
■ Kami mereka tatkala* 

I n 

H"* Sllali T^wir t ,±i 

i IBP 1 * srai.tr 




27.AN-NAML 

(Semut) 


377 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

AI-QUR'AN ADALAH PEDOMAN HIDUP 
DAN BERITA GEMBIRA BAGI ORANG- 
ORANG MUKMIN 

1. 7a Sin. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an, dan 
Kitab yang jelas, 

2. petunjuk dan berita gembira bagi orang- 
orang yang beriman, 

3. (yaitu) orang-orang yang melaksanakan 
salat dan menunaikan zakat, dan mereka 
meyakini adanya akhirat. 

4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman kepada akhirat, Kami jadikan terasa 
indah bagi mereka perbuatan-perbuatan 
mereka (yang buruk), sehingga mereka ber- 
gelimang dalam kesesatan. 

5. Mereka itulah orang-orang yang akan 
mendapat siksaan buruk (di dunia) dan 
mereka di akhirat adalah orang-orang yang 
paling rugi. 

NABI MUSA A.S. MENERIMA WAHYU DARI 
TUHAN, NABI MUHAMMAD SAW. PUN 
MENERIMA WAHYU YAITU AL-QUR'AN 

6. Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) 
benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari 
sisi (Allah) Yang Mahabijaksana, Maha Me¬ 
ngetahui. 

7. (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada 
keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. 
Aku akan membawa kabar tentang itu 
kepadamu, atau aku akan membawa suluh 
api (obor) kepadamu agar kamu dapat ber- 
diang (menghangatkan badan dekat api)" 

8. Maka ketika dia tiba di sana (tempat api 
itu), dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang 
yang berada di dekat api, dan orang-orang 
yang berada di sekitarnya. Mahasuci Allah, 
Tuhan seluruh alam." 

9. (Allah berfirman), "Wahai Musa! Sesung¬ 
guhnya Aku adalah Allah, Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

10. dan lemparkanlah tongkatmu!" Maka 
ketika (tongkat itu menjadi ular dan) Musa 
melihatnya bergerak-gerak seperti seekor 
ular yang gesit, larilah dia berbalik ke 
belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa! 
Jangan takut! Sesungguhnya di hadapanKu 
para rasul tidak perlu takut, 

11. kecuali orang yang berlaku zalim yang 
kemudian mengubah (dirinya) dengan ke¬ 
baikan setelah kejahatan (bertobat); maka 
sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

12. Dan masukkanlah tanganmu ke leher 
bajumu, 592 ) niscaya ia akan keluar menjadi 
putih (bersinar) tanpa cacat. (Kedua mukjizat 
ini) termasuk sembilan macam mukjizat 
(yang akan dikemukakan) kepada Fir'aun 
dan kaumnya. Mereka benar-benar orang- 
orang yang fasik." 

13. Maka ketika mukjizat-mukjizat Kami 
yang terang itu sampai kepada mereka, me¬ 
reka berkata,"Ini sihiryang nyata." 


592} Meietakkan tangan ke dada melalui leher baju. 



































































€ 


378 


27.AN-NAMI 

(Semut) 


14. Dan mereka mengingkarinya karena 
kezaliman dan kesombongannya, padahal 
hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang- 
orang yang berbuat kerusakan. 

KISAH NABI DAWUD A.S. DAN NA8I 
SU LAI MAN A.S. 

Nabi Sulaiman as. Mewarisi Kerajaan Nabi 
Dawud a.s. 

15. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
ilmu kepada Dawud dan Sulaimani dan 
keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah 
yang melebihkan kami dari banyak hamba- 
hamba-Nya yang beriman." 

16. Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, 593 * 
dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia! 
Kami telah diajari bahasa burung dan kami 
diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini 
benar-benar karunia yang nyata. 

17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala 
tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu 
mereka berbaris dengan tertib. 

18. Hingga ketika mereka sampai di lembah 
semut, berkatalah seekor semut, "Wahai 
semut-semut! Masuklah ke dalam sarang- 
sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh 
Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan 
mereka tidak menyadari." 

19. Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu 
tertawa karena (mendengar) perkataan 
semut itu. Dan dia berdo'a, Ya Tuhanku, 
anugerahkanlah aku ilham untuk tetap 
mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku dan kepada kedua 
orang tuaku, dan agar aku mengerjakan 
kebajikan yang Engkau ridai; dan masuk- 
kanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam 
golongan hamba-hamba-Mu yang saleh" 

Pembicaraan Sulaiman dengan Burung Hud- 
hud 

20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu 
berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hud- 
hud, 594) apakah ia termasuk yang tidak 
hadir? 

21. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman 
yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia 
datang kepadaku dengan alasan yang jelas. 

22. Maka tidak lama kemudian (datanglah 
Hud-hud), lalu ia berkata, "Aku telah me- 
ngetahui sesuatu yang belum engkau 
ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri 
Saba' 595) membawa suatu berita yang me- 
yakinkan. 



*r » anfusuhum wastaiqanathS _ b ; ha 


kaifa 

bagaimana 


fcnzur wa 'uluwwa(n) zulmaw ’ anfusuhum 

maka dan kezali- dm mereka 

perhatikanlah keso mbongan man ^ ,__ _ _ 

**?« / & -r 


wastaiqanathS b!hs Wa jan&do 

dan meyakininya dengannya dan mereka 

menglngkari 


■llmaln) wanulaiman. dawuda Staini Walaqad {u} ora ™. T 0 S ;^ g ( ^ ng kesudahan 


W3 KUlarmdna 
dsn 
Sulaiman 


dawuda ataina Wa laqad 
Dawud Kami telah dan 

memberikan sungguh 


mufsidin(a) 
orang-orang yang 
berbuat kerusakan 


0 jap* <itj 

<al 9 ataf m mellbihten yang 


' segala puji dan kedua^yi 


hamba-Nya 

Q&a \^P 

100 taih mantiqat ‘ullimna 

burung ucapan kami telah 

diajarkan 

KeoanyaKdn i\ami 

J&wZk 36 

^nasu ya-ayyuhan wa qala 

manusia wahai dan dia 

berkata 

^ > 14 > "l ^ 

ijb *-yjj 

dawuda sulaimanu ■ 

Dawud Sulaiman dan few ] 

mewarhl 1 

-ij .0. Stdi 

Wa husyira mubtn^u) fadlul 

dandikum- {16} yang karunia 

n ..i bn nyata 

1 -1 )li 61 

lahuwal haia inna syai'(in) ff,ll1 l r , ' ul11 danki^J 1 

benar-benar ini sesungguh- se5 uatu r? , rilhen ( 

dia nya segaia uiyfn ^ 

•0. $£ & fj J4j it&M 

X sisl —" 2w. '-r w :;sr "S' 

1 s mereka manusia - - — 

- V>1 W WML ^ . M 

idtsi ilsil oils 4 

ludjkhulu namlud yi-oy/uhnn namlatuy qalat r 

masuklah semut- wahai semut berkata s 

mm 

iamli 

emut 

m m w 

| \y\ \S\ 

‘ala wad in atau i 2 a Ifelllfl,, J 

di lembah mereka apabila 

sampai 


layasy'urCm(a) 

tidak 

menyadari nya 


dan 

mereka 

~ 1 S9 


wa junflduhu 
dan bala 
tentaranya 


\ la vahtimannakum masakinakum 


Sulaiman 


yahiimannakum 
(agar) tidak 
menginjak kalian 

tv u 


sarang-sarang 
kalian 


'%S\ b'\ 

rchM wa nala mina (isuiiho dabikam 


asykura 

aku 

ber syukuf 


auzi'nl hihbi 

anugerahkanfab Juhanku 

(ilham) kepadaku 


wa qala ming qsuiiho 
dan dari 

berkata perkataannya 


ggg- 0 

Fatabassama 1 

maka dia {181 

tersenyum 


fcu* & si5 <&&& ^ 

_ _i_ nn uun'aia wSfidawa alayye 


salihart 

kebajikan 


a‘mala 
aku me¬ 
ngerjakan 


wa an 
dan 
untuk 


wa’ala wa Mayya 
dan kepada 
kedua orang tuaku 




$5iihiniAi 

yang shaieh 


fi* 'ibadikas 
dalam hamba- 
hamba-Mu 

VM 


alayya 

kepadaku 


- *2$. 

bi rahmatika 
dengan 
rahmat-Mu 




5l^=> (3 *1jJjhjj 

T aC- "d tidak mdihat m^pa M ^rung 

kah 


ma liya 
mengapa 
aku 

•V 


& jt 0 <3^ 

~T: . _ , ewariidan ‘ a £Sban La u’a±Ztbannahu minal-ga'ibTn(a) 

la aZbahannahu au syadidan azauan 5U nqquhaku { 20 } termasuk yang 

sungguh aku vanq slksaan sunggund tiHair haHir 

akan sembelih dia 


syadTdan 

yang 

keras 


La u'a±£tbannahu 
sungguh aku 
akan menyiksanya 


JLSi ctSwa-S 


593) Nabi Sulaiman a.s. menggantikan kenabian 
dan kerajaan Nabi Dawud a.s. serta mewarisi i mu 
pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan 
kepadanya. 

594) Hud-hud ialah sejenis burung pelatuk. 

595) Saba' ialah nama kerajaan pada zaman dahulu, 
ibu kotanya Ma'rib, terletak di dekat kota San a, ibu 
kotaYaman sekarang. 


gaira ba'idiq 
tidak jauh 



Fa makafea 
maka ia datang 


» n ■ 

V 

{ 21 } 


.r -t 

> 

mubln(in) 

yang 

nyata 


{ 20 } 

* 

bi sultanim 
dengan 
alasan 

1*1 


minal-ga'ibTn(a) 
termasuk yang 
tidak hadir 


If 




iTiaba^iv r i 1T1 aaba-im wajituka bihl telah 


bi m3 lam ahattu 

dengan apa aku telah 

yang tidak mengetahjyj 


Wa tafa v ladsl 
dan dia 

memeriksa 


**!a ya’tiyannT 
benar-benar ia 
mendatangiku 



























































































Uj t¥ £*Sb ft 

_ew'ii’itji/ minn L'l liIi iiu-a i itimt " -t 


dan 

miliknya 


syai iw 
sesuatu 


ming kulli 
dari segala 


wa utiyat 
dan dia 
diberi 


^ r * \ * s * *1 

0 Ir 4 ' C3J, 

wajatlum 


sungguh 

aku 


Isay syam^i 
kepada 
matahari 


/ > » 

yasjuduna 

menyembah 


wa qaumaha 
dan kaumnya 



I ^4 & s’ S 


Wajattuha 'azlm(un) 

aku menjumpainya {23} yang 

besar 

>> 


I- -£{1 ^ > t) of M > '',t f.l. =•><*■ 

o- cHj_J 

cahilT l fasaddahum ' a'malahum syaitanu lahumusy wa zayyana min dGnillahi 


‘anis sabili 
dari jalan 


lfa§addahum 1 a'malahum 
maka ia meng- perbuatan 

halangi mereka mereka 


iyaitanu lahumusy wa zayyana mip dGnillahi 
setan bagi dan menghiasi dari selain 

mereka menjadikan indah Allah 


^ ftp ojjLi>y pi* 

khab’a yukhrijul la±T iiliahil Al la yasjudG la yahtadun(a) Wa hum 

yang mengeluar- yang kepada agar mereka {24} tidak mendapat maka 

terpendam kan Allah tidak bersujud petunjuk mereka 


0 

O 

dyXsc 



Aflfihu 

Allah 

{25} 

tu'linun(a) 

kalian 

tampakkan 

wa ma 
dari apa 
yang 

ma tukhfuna 
apa yang kalian 
sembunyikan 


wa ya'lamu 
dan 

mengetahui 


wal ardi 
dan bumi 


fis samawati 
di langit 


35 ®0t o»pS' £6 "0 \ 

sanari?uru Qala " J a?Tm(i) ‘arsyil rabbul huwa ilia la ilaha 

akan kami (Sulaiman) {26} yang J Arsy Tuhan Dia selain tidak ada 

lihat berkata 


J a?Tm(i) 

yang 

besar 


ilia la ilaha 

selain tidak ada 
tuhan 

V’l 


hflaa kitSbl lihab mina!-kazibln(a) kuqta am a sadaqta 

ini dengan (membawa) pergilah {27} termasuk kamu atau- apakah kamu 

suratku (kamu) yang berdusta kah benar 


— n --;- w - ;— 05 -;- 

QiLa cib liU cLy (*"* r*fpl 

/S-ayyuhal Q5lat „ yarji'un(a) maza fanzur ’ ‘anhum tawalla Summa 1 ilaihim fa alqih 


yS-ayyuhal 
wahai dia 

berkata 


{28} 


yarji'un(a) 

mereka 

kembali 

~ww 


faqzur ' ‘anhum tawalla Summa ilaihim fa alqih 
apa maka per- dari berpaling- kemu- kepada lalu jatuh- 
yang hatikanlah mereka fah kamu dian mereka kanlah 


% 0 & &£ Si 

min enl^imonQ Jnnchf 1 1* •* / \ ilowwo ^ Ifinl mah.i 1 


* IJ 

wa innahu mir) sulaimana innahG 

dan sesung- dari Sulaiman sesungguhnya {29} 

guhnya_surat itu 


karim(un) kitabung ilayya ulqiya InnT mala-u 

yang surat kepa- dijatuhkan sesungguh- para pem- 

mulia daku nya aku besar 


lo) 

muslimin(a) wa’tDnT ‘alayya Al 13 ta ' IQ rahTrn(i) rahmanir bismillahir 

{31} orang-orang yang dan datang- atasku janganlah ka- {30} Maha Yang Maha dengan nama 

_ berserah diri _ lah kepadaku _ lian sombong i _ _ Penyayang Pengasih Allah 


t 


hftUS amran qati'atan 
sehingga perkara orang yang 
memutuskan 



p ($L cJls 




ffamrT aftum mala’u yS-ayyuhal Qalat 

dalam berilah fatwa para wahai dia 

urusanku kepadaku pembesar berkata 


^fi\j o^. Ijb'j j& 13b' ^ {5 9^-0^ 


Haiki wal amru syadTdiw ba’siq wa ulu quwwatiw ulu nahnu Qalu tasyhadun(i) 

kepada dan yang kebera- dan memiliki kekua- memi- Kita mereka {32} kalian menyak- 

kamu keputusan_sangat nian tan 


liki 


berkata 


sikan aku 


ljb.s li| 2jSiil Si M 0 lid 4 




qaryatan dakhalu 

negeri mereka 

masuk 


123 muluka 

apabila raja-raja 


innal Qalat 

sesung- (Balqis) 

guhnya berkata 


W 

{33} 


ta'murin(a) 

kamu 

peri ntah kan 


maza (aqzun 

apa maka per- 

yang hatikanlah 




f0y0 yafalun(a) 

l j**s mereka 

kerjakan 


0 ojkjdi 

mursalun(a) 
{35} para utusan 


wa katalika aziilah(tan) 

dan menjadi 

demikianlah rendah 


ahliha a'izzata 

penduduk- yang 

nya mulia 


wa ja'alu afsaduha 

dan mereka mereka 

men j adikan mer us aknya 

pi v^kli fi9^s-i p0l tip 

u:— u: U — J; —mursilatun WamnT 

kirimkan dan sung¬ 
guh aku 


yarjPul bima fa na?iratum 

kembali dengan maka (aku) 

apa menunggu 



41 2, -(s‘iT L 1 379 ^ 

23. Sungguh, kudapati ada seorang perem- 
puan 596 ^ yang memerintah mereka, dan dia 
dianugerahi segala sesuatu serta memiliki 
singgasana yang besar. 

24. Aku (burung Hud) dapati dia dan kaum¬ 
nya menyembah matahari, bukan kepada 
Allah; dan setan telah menjadikan terasa 
indah bagi mereka perbuatan-perbuatan 
(buruk) mereka, sehingga menghalangi 
mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak 
mendapat petunjuk, 

25. mereka (juga) tidak menyembah Allah 
yang mengeluarkan apa yang terpendam di 
langit dan di bumi 597 ) dan yang mengetahui 
apa yang kamu sembunyikan dan kamu 
nyatakan. 

26. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, 
Tuhan Yang mempunyai Arsy yang agung 

27. Dia (Sulaiman) berkata, "Akan kami lihat, 
apa kamu benar, atau termasuk yang ber¬ 
dusta. 

28. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, 
lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian 
berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah 
apa yang mereka bicarakan" 

29. Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pem¬ 
besar! Sesungguhnya telah disampaikan ke¬ 
padaku sebuah surat yang mulia." 

30. Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman 
yang isinya, "Dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih, Maha Penyayang, 

31. janganlah engkau berlaku sombong 
terhadapku dan datanglah kepadaku seba- 
gai orang-orang yang berserah diri" 

32. Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pem¬ 
besar! Berilah aku pertimbangan dalam 
perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutus¬ 
kan suatu perkara sebelum kamu hadir 
dalam majelis(ku)" 

33. Mereka menjawab, "Kita memiliki keku- 
atan dan keberanian yang luar biasa (untuk 
berperang), tetapi keputusan berada di 
tanganmu; maka pertimbangkanlah apa 
yang akan engkau perintahkan" 

34. Dia (Balqis) berkata, "Sesungguhnya 
raja-raja apabila menaklukkan suatu ne¬ 
geri, mereka tentu membinasakannya, dan 
menjadikan penduduknya yang mulia jadi 
hina; dan demikian yang akan mereka per- 
buat. 

35. Dan sungguh, aku akan mengirim utus¬ 
an kepada mereka dengan (membawa) 
hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang 
akan dibawa kembaii oleh para utusan itu" 


596) Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba'iyah 
pada zaman Nabi Sulaiman a.s. 

597) Seperti menurunkan hujan dari langit, 
menumbuhkan tanaman-tanaman, mengeluarkan 
logam dari bumi dan sebagainya. 





































































36. Maka ketika para {utusan itu) sampai 
kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, 
"Apakah kamu akan memberi harta 
kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku 
lebih baik daripada apa yang Allah berikan 
kepadamu; tetapi kamu merasa bangga 
dengan hadiahmu. 

37. Kembalilah kepada mereka! Sungguh, 
Kami pasti akan mendatangi mereka de¬ 
ngan bala tentara yang mereka tidak 
mampu melawannya, dan akan kami usir 
mereka dari negeri itu (Saba') secara terhina 
dan mereka akan menjadi (tawanan) yang 
hina dina" 

38. Dia (Sulaiman) berkata, "Wahai para 
pembesar! Siapakah di antara kamu yang 
sanggup membawa singgasananya kepa¬ 
daku sebelum mereka datang kepadaku 
menyerahkan diri?" 

39. 'Ifrit dalam golongan jin berkata, "Aku- 
lah yang akan membawanya kepadamu 
sebelum engkau berdiri dari tempat duduk- 
mu; dan sungguh, aku kuat melakukannya 
dan dapat dipercaya" 

40. Seorang yang mempunyai ilmu dari 
Kitab 598 ! berkata, "Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu 
berkedip." Maka ketika dia (Sulaiman) melihat 
singgasana itu terletak di hadapannya, dia 
pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku 
untuk mengujiku, apakah aku bersyukur 
atau mengingkari (nikmat-Nya). Barang siapa 
bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur 
untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barang 
siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku 
Mahakaya, Mahamulia." 

41. Dia (Sulaiman) berkata, "Ubahlah un- 
tuknya singgasananya; kita akan melihat 
apakah dia (Balqis) mengenal; atau tidak 
mengenalnya lagi." 

42. Maka ketika dia (Balqis) datang, dita- 
nyakanlah (kepadanya), "Serupa inikah 
singgasanamu?" Dia (Balqis) menjawab, 
"Seakan-akan itulah dia" (Dan dia Balqis 
berkata), "Kami telah diberi pengetahuan 
sebelumnya 5 ") dan kami adalah orang- 
orang yang berserah diri (kepada Allah)" 

43. Dan kebiasaannya menyembah selain 
Allah mencegahnya (untuk melahirkan 
keislamannya), sesungguhnya dia (Balqis) 
dahulu termasuk orang kafir. 

44. Dikatakan kepadanya (Balqis),"Masuklah 
ke dalam istana." Maka ketika dia (Balqis) 
melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air 
yang besar, dan disingkapkannya (penutup) 
kedua betisnya, Dia (Sulaiman) berkata, 
"Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana 
yang dilapisi kaca." Dia (Balqis) berkata, "Ya 
Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim 
terhadap diriku. Aku berserah diri bersama 
Sulaiman kepada Allah,Tuhan seluruh alarm" 


598) Kitab di sini maksudnya ialah kitab yang 
diturunkan sebelum Nabi Sulaiman a.s. yaitu Taurat 
dan Zabur. 

599) Balqis telah mengetahui kenabian Sulaiman 
a.s. sebelum singgasananya dipindahkan dari negeri 
Saba'ke Palestina dengan sekejap mata. 


mv vs 


HE Gala saqirunfa) 'wahurn aiillataw minha wa la nukhrijannahum biha lahum la qibala 


WIHl. 

f 


T vi ii „ 


H; 3^1 a Jli x (2 


TnJm mi Khairum 

dari apa lebih 

yang baik 



ataniyallahu fa ma bi maiin a tumiddunani qala sulaimana ja’a 
Allah berikan maka harta apakah kalian (Sulaiman) kepada datang ngjffi i 
kepadaku apa yang memberiku berkata Su l aiman (utusan) M 

s'lana'tiwann^hum ilaihim irii> tafrahunfa) bi hadiwatikum antum bal 


fa’lana'tiyannahum 
maka sungguh kami 
akan datangi mereka 


ilaihim 

kepada 

mereka 


Irji' 

kembalilah {36} 


tafrahun(a) 

gembira 


n i7 i« 


bi hadiyyatikum 
dengan hadiah 
kalian 

IP 


aptum bal ' ItfM 

kalian tetapi 


Gala sagirun(a) 

(Sulaiman) {37} orang-orang 

berkata yang rendah 


aiillataw minha wa la nukhrijannahum biha lahum 
dan terhina dari-nya dan sungguh akan dengan- bagi tidak mampu 
mereka kami usir mereka nya mereka meiawan_ 



w 


t*f 


L-fenq^ . 


0 <£sj^ "o' 'S$ M 

muslimTn(a) ya'tunT ay qabia bi‘arsyihS ya'tTnT layyukum mala’u 

11 .... . . . . -=—— *41 


menyerahkan 
diri 


mereka da- bahwa sebelum dengan sing- mendatang- siapa di an- para 


19 


tang padaku 


dan sung- 
guh aku 


dari tempat 
dudukmu 


—— 

T>r 


A 

fjA* O' 

3$ 

> > 

taquma aq 

qabia 

bihT 

kamu bahwa 

sebelum 

dengan- 

berdiri 


nya 

: w , 

«v~ 



gasananya kan nadaku 




tara kaiian pembesar 


H, 


minal jinni 


J in 


‘ifntum Q flit* i 

Ifrit hertSS 


dd tn # 36 # & 


StTka ana 
membawa- aku 
kan mu 


minal kitabi 
dari Al-Kitab 
(Taurat & Zabur) 


‘ilmum 

ilmu 


'ir|dahO 

mem¬ 

punyai 


la±T Qaial . amln(un) la qawiyyun aiaft 

seorang berkata {39} dipercaya benar-benar atas- 

kuat nya.: 


- «» -. «* —. 77 i ii ; m i 

. s 1 s S' 4 s* ^\s \S<s ,et s ^u(| ^s \ <*■£ 

ljub oX*s> [gZ* tis S&y* Jj S? ft 


hS±a qala ‘iqdahu mustaqirran ra-ahu fa lamma tarfuk(a) 
dia disisinya berdiri (dia) me- maka matamu 
berkata tegak lihatnya tatkala 

~wm 


ilaika 

kepada 

mu 


yartadda ay qabia btej 
berkedip bahwa sebe- dengan, 
lum nya , 


W, { .m 


yasykuru fa innam§ syakara wa man akfur(u) am a asykuru 
ber- maka sungguh ber- dan barang aku atau apakah aku 
syukur hanyalah syukur siapa_ingkar bersyukur 


If ynblLiwam 
untuk 
mengujiku 


rabbT 

Tuhan¬ 

ku 

-wr 


min fa(W 

dari karunia 


^ u & 36 © ^ ^ 36 X So 

‘arsyaha laha nakkiru Oa\a jiarin^un) ganiwung rabbT fa inna kafara wa mang ImafslNO! j 

- iiaiyyiiu _ , . ^ ^40} Maha- Maha- Tuhan- makasesung ingkar dan barang untuk 

ku guhnya siapa _ dirinya ^ 


. —r naKKiru « aia 

smgga- bagi- u b a hlah (Sulaiman) 

sananya nya berkata 


S&. Ills 

is’ot Pa i-smma is n(minal Ini'Tnf) takunn am a tahtadT nortZUT 1 


qTIa jS’at Fa lamma f . 

dikata- (Ratu) maka {41} 

kan datang tatkala 

W 


la yahtadun(a) minal la±Tna takunu am a tahtadT 
tidak mengenal termasuk orang- dia atau apakah dia kita akan 

orang yang mengenal melihat 

Vf«V 


VL Jfs™ .r, ^ ^ 


muslimln(a) wa kunn3 ming qablihS ‘ilma 

orang-orang yang dan sebelumnya ilmu 

berserah diri kami 


wa QtTnai hu(wa) ka-annahu q§lat 

dan kami dia seak- dia 

telah diberi an-akan berkata 

w 


'arsyuk(i) a nakalfl 
singgah- apakah 

sanamu demikian 


S* . 'A *< * *& li ,>* *'&\S \S c ss 


kafirTn(a) ming qauming kSriat innaha min dunillah(i) 
orang-orang dari kaum dia sesungguh- dari selain 

kafir nya dia Allah 

_ __ : iv 

cISj 

‘aq wa kasvafat luijataw hasibathu ra-athu fa lamma 
dari dan aia kolam air dia mengira- melihat- maka 

menyingkap nya_nya tatkala 


ta'budu 

menyembah 


ma kanat 
apa yang 
dia 


Wa saddaha 
dan mengha- {42} 
langinya 


¥9 ~n 

Ac, pi Ji-’J (1 SaW 

?arh(a) (ud)khuli? l ahad X 43 ] 

ke dalam ' ma ' uk | a h ^epa- dikata- 
istana danya kan 


rabbt qalat 

Tuhan (Balqis) 

berkata 



Wfjf w 

cju> ^>\jkas ^ ^ 


v« 


ming qawarTr(a) 
dari kaca 


mumarradum §ariium 

diperhalus j S tana 


innahu qSla Siqftlh* 

sesung- (Sulaiman) kedua 

guhnya ia berkata_betisnya^ 




rabbil iiliahi 
Tuhan kepada 

Allah 


maa sulaimAfra 
bersama 
Sulaiman 


wa anlamlu 

dan aku 
berserah diri 


nafsl 

dtriku 



I if Ma4ii Ja‘U munfjiil 

J M «d rj TrtWil rt H 

; —v.. .. • M^rfrf W#jll3 MuU.iV' 

lOli- £*■“ 


Muoct f mrtf 





























































27. AN-NAML 
(Semut) 


381 






tasta'jiluns lima ya qaumi Qala 

kalian minta mengapa wahai dia (Saleh) {45} 

disegerakan kaumku_berkata 


farTn^nl 'hum 


yakhta?irnun(a) 

bermusuhan 


faffqani ’ hum 

dua mereka 

golongan 


1 la'allakum tastagfirQnall§ha lau la qablal hasanah(ti) 

sebelum kebaikan 


4ZX. 


iiu 



tastagfirQnallaha 
kalian minta ampunan 
kepada Allah 


mengapa 

tidak 


bis sayyi’ati 
dengan 
keburukan 




ma'ak(a) 

bersa- 

mamu 


wa bimam 
dan karena 
orang yang 


bika 

karena 

kamu 


»- 


fis'aEu fil rnacUnati 

sembilan di kota itu 

(orang) (Samud) 


(it)tayyarna 
kami men- 
dapat celaka 

. _ 


Qalut 
mereka 
berkata 

«v 



^USIAXC; 


Wa k§na . 

danada ml 


tuftanun(a) 
yang diuji 


qaumuq aqtum 
kaum kalian 


bal 

tetapi 


‘indallahi 
di sisi Allah 




/*> 

IP 

GtfQ 

mereka {48} 

berkata 

7? 




wa la yu$lihun(a) 
dan mereka tidak 
berbuat kebaikan 

ww 


fil ardi 
di bumi 



yufsiduna 
mereka membuat 
kerusakan 




ma syahidna 
kita tidak 
menyaksikan 


li waliyyihT !a naqulanna Summa wa ahlahu la nubayyitannahu billahi taqasamu 

kepada sungguh kemu- dankeluar- sungguh kita akan menye- dengan bersumpahlah 

warisnya kita katakan dian _ ganya _rang nya di malam hari Allah kalian 


makraw 
tipu daya 




tJ 


e 


-- W9 --- 


ahlihi 


dan mereka merr 
buat tipu daya 

- {49} 

sungguh orang-orang 
yang benar 

dan sungguh 
kita 

keluarganya 

kebinasaan 

— w - 

Faqzur 
maka per¬ 
hatikanlah 

/•*% 

0* * 

{50} 

la yasy'urun(a) 
tidak menyadari 

M 

» 1: 

rt-fe? I 

’ wa hum 
dan mereka 

* ^ / 

makraw 
tipu daya 

wa makarna 
dan Kami mem¬ 
buat tipu daya 



hP 

makrihim 
tipu daya mereka 


\jX& <^J) \^==S 


‘aqibatu 

kesudahan 


k§na 

ada 


IT iilika inna 

pada sesungguh- 

demikian itu nya 


1 C r xZ 4 \L 0 

7alami"i hi m3 fc-himk/atam * hlJVUtuhum Fa tilka 





buyutuhum 

rumah-rumah 

mereka 

17 


Fa tilka 
maka itulah {51} 


Arnanu 

beriman 


m ■ 

Wa aqjainal 

dan Kami {52} 

seiamatkan 




ya'lamun(a) 
yang mengetahui 


it qaumiy 
bagi kaum 


la ayatal 
benar-benar 
tanda 


w 


ii ays 


li qaumihT 
kepada 
kaum nya 


qala 

dia berkata 


& 

ketika 


Wa iutan 
dan Luth 


& or) 


{53} 



wa kanu 
dan mereka 





— n — 1 

tubsirun(a) wa aqtum 



mengapa kalian 
melakukan 


-t ^ * > 

. i 


tajhalun(a) 
yang bodoh 


(* vul 

qaumuq laqtum 


& 


vr^w 




syahwatam 
syahwat 

Msi] *1 J^'ii'nVu iifa li’i I 



al^rldi TuwlUih 

WaJ*t wtuii-iti 
|| -■* Madd laxlm 


PELAJARAN-PELAJARAN DARI 
KARAN KAUM NABI SALEH 


KEING- 



45. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
kepada (kaum) Samud saudara mereka 
iaitu Saieh (yang menyeru), "Sembahlah 
Allah!"Tetapi tiba-tiba mereka (menjadi) dua 
golongan yang bermusuhan. 

46. Dia (Saleh) berkata, "Wahai kaumku! 
Mengapa kamu meminta disegerakan kebu¬ 
rukan sebelum (kamu meminta) kebaikan? 
Mengapa kamu tidak memohon ampunan 
kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat?" 

47. Mereka menjawab, "Kami mendapat 
nasib yang malang disebabkan oleh kamu 
dan orang-orang yang bersamamu" Dia 
(Saleh) berkata, "Nasibmu ada pada Allah 
(bukan kami yang menjadi sebab), tetapi 
kamu adalah kaum yang sedang diuji" 

48. Dan di kota itu 600) ada sembilan orang 
laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi, 
mereka tidak melakukan perbaikan. 

49. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu 
dengan (nama) Allah, bahwa kita pasti akan 
menyerang dia bersama keluarganya pada 
malam hari, kemudian kita akan mengatakan 
kepada ahli warisnya (bahwa) kita tidak 
menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, 
dan sungguh, kita orang-orang yang benar" 

50. Dan mereka membuat tipu daya, dan 
Kami pun menyusun tipu daya, sedang me¬ 
reka tidak menyadari. 

51. Maka perhatikanlah bagaimana akibat 
dari tipu daya mereka, bahwa Kami membi- 
nasakan mereka dan kaum mereka semua- 
nya. 

52. Maka itulah rumah-rumah mereka yang 
runtuh kerana kezaliman mereka. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar terda- 
pat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang- 
orang yang mengetahui. 

53. Dan Kami seiamatkan orang-orang yang 
beriman 601 ) dan mereka selalu bertakwa. 

KISAH PERBUATAN-PERBUATAN CABUL 
DARI KAUM LUT 

54. Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia 
berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu 
mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), 602 ) 
padahal kamu melihatnya (kekejian perbu¬ 
atan maksiat itu)?" 

55. Mengapa kamu mendatangi laki-laki 
untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan 
(mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu 
adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat 
perbuatanmu). 


600) Menurut mufasir, yang dimaksudkan dengan 
kota ini ialah kota kaum Samud, yaitu kota al-Hijr. 

601) Nabi Saleh a.s. dan para pengikutnya. 

602) Maksud fahisyah di sini ialah penyimpangan 
seks, termasuk homoseks. 




















































56. Jawaban kaumnya tidak lain hanya 
dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan 
keluarganya dari negerimu; sesungguh- 
nya mereka adalah orang-orang yang 
(menganggap dirinya) suci." 

57. Maka Kami selamatkan dia dan 
keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah 
menentukan dia termasuk orang-orang 
yang tertinggal (dibinasakan). 

58. Dan Kami hujani mereka dengan 
hujan (batu), maka sangat buruklah hujan 
(yang ditimpakan) pada orang-orang 
yang diberi peringatan itu (tetapi tidak 
mengindahkan). 

PERINTAH ALLAH SWT. KEPADA MUHAMMAD 
SAW. UNTUK MENSYUKURI NIKMAT DAN 
KEWAJIBAN BERIBADAH KEPADA ALLAH SWT. 
SEMATA 

59. Katakanlah (Muhammad), "Segala 
puji bagi Allah dan salam sejahtera atas 
hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. 
Apakah Allah yang lebih baik, ataukah 
apa yang mereka persekutukan (dengan 
Dia)?" 


60. Bukankah Dia (Allah) yang mencip- 
takan langit dan bumi dan yang menu- 
runkan air dari langit untukmu, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun 
yang berpemandangan indah? Kamu 
tidak akan mampu menumbuhkan po- 
hon-pohonnya. Apakah di samping Allah 
ada tuhan (yang lain)? Sebenarnya mereka 
adalah orang-orang yang menyimpang 
(dari kebenaran). 

61. Bukankah Dia (Allah) telah menjadi- 
kan bumi sebagai tempat berdiam, yang 
menjadikan sungai-sungai di celah-celah- 
nya, yang menjadikan gunung-gunung 
untuk (mengkokohkan)nya dan menja¬ 
dikan suatu pemisah antara dua iaut? 603} 
Apakah di samping Allah ada tuhan (yang 
lain)? Sebenarnya kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. 

62. Bukankah Dia (Allah) yang memper- 
kenankan (doa) orang-orang yang dalam 
kesulitan apabiia dia berdoa kepada- 
Nya, dan menghilangkan kesusahan dan 
menjadikan kamu (manusia) sebagai 
khalifah (pemimpin) di bumi? Apakah 
di samping Allah ada tuhan (yang lain)? 
Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu 
ingat. 

63. Bukankah Dia (Allah) yang memberi 
petunjuk kepada kamu dalam kegelapan 
di daratan dan lautan dan yang menda- 
tangkan angin sebagai kabar gembira 
sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apa¬ 
kah di samping Allah ada tuhan (yang 
lain)? Mahatinggi Allah terhadap apa 
yang mereka persekutukan. 


603) Dua buah laut di sini ialah laut yang asin dan 
sungai besar yang bermuara di laut. Sungai yang 
tawar itu setelah sampai di muara tidak langsung 
menjadi asin. 


j’i ii>i y % yz 


dia 

keluarga 


akhriju 

usirlah 


qalu 

mereka 

berkata 


ang ilia 

supaya kecuali 


qaumihl 

kaumnya 

(Lut) 


jawaba 

jawaban 


kana 

ada 


Fa ma 

maka 

tidak 




Fa aqidinahu 

maka Kami 
selamatkan dia 


W 

{56} 


!- g - gj - -- KM -— 

' p-4-l (iP'Ss'r iPbt 

vatatahhamnbd unasuv * innahum » mina qarvaUkum Iflti*, 


yatatahharun(a) 
mereka membersih- 
kan diri 


unasuy 

(adalah) 

orang-orang 


innahum 
sesungguh- 
nya mereka 


1 ming qaryaukum 
dari negeri 
kalian 


m 






Wa amtarna minal-gabirln(a) 

dan Kami rcyi termasuk orang-orang 

hujani 1 1 _yang tertinggal (binasa) 


qaddarnaha 
Kami telah 
menentukan dia 


ra-atahu 

istrinya 


iliam 

kecuali 


5U1j 

wa shtehli 
dan keftttr- 
ganys : J 


ly J&, cp 

ilsalamun lillahi hamdu Qulil munzarin(a) matarul fa sa’a matara(n) alafhnt 

an kese- bagi segala kata- rcoi orang yang diberi hujan maka seburuk- hujan dah- atas 

hteraan Allah puji kanlah t 30 * peringatan buruk syat(batu) mereka 

- H - vv --—~ 




waisalamun lillahi 
dan kese- bag 

jahteraan Allah 

o 

i 6\ 

yusyrikun(a) 
rcoi mereka 

sekutukan 


& 


ill 


amma khairun 
atau apa lebih 
yang baik 


allahu 

apakah 

Allah 


(is)tafa 

Dia 

memilih 



D J 


‘ala ‘ibadihil 
atas hamba- 
hamba-Nya 


w 


Hill s r J J \j\j 

minnc Hmn'l ' lolfi im n/^il firHa camawati khalnna<3 AoiifSar 


mlnas sama i 
dari langit 


iakum 
untuk kalian 


wa arjzala 
dan Dia 
menurunkan 


wal arda 
dan bumi 


samawati 

langit 


£3 


khalaqas Amman ] 
menciptakan atau siapa 
yang 

w 


, - «r# « »o 

^ ^ _ _ ^ *77' . .' o' '' 

■ ** IxJ/ U e-l* 


hada’iqa 

kebun- 


lakunn ma kana bahjah(tin) zata 

bagi tidak pemandangan yang 

kalian (akan mampu) indah mempunyai kebun 

*V.l -> r ‘ k* **71 

aw rt-Jb (3? aJ) 


bihT 

dengan- 

nya 


/ T S * < A 

w' °~y- - , . _ 

~ ya'difun(a) qaumuy ’ hum bal ma'allah(i) a il^hum 

y an 9 menyimpang (adalah) mereka bahkan bersama Allah apakah ada 
lOUJ (dari kebenaran) kaum (sebenarnya) (sebenarnya) tuhan (yang lain) 

- -"«5P " 



fa ambatna rrdTaft 

lalu Kami air 

tumbuhkan 

MtV c u i 

ns i a 


turnbitu ar[ 
kalian me- unlUX 
numbuhkan 

if f * 

« 


a JX $ 


tobS wa ja'ala 

untuk- dan telah 

nya menjadikan 


anharaw 

sungai- 

sungai 


khilalahS 

dicelah- 

celahnya 


wa ja'ala 
dan telah 
menjadikan 


qararaw 

tempat 

berdiam 


arda 

bumi 


ja’alal Ammaf) 

yang telah atau 

menjadikan siapakah 




baF ma'allah(i) a ilahum hajiza(n) 
bahkan bersama apakah ada suatu 

(sebenarnya) Allah tuhan (yang lain) pemisah 


bainal bahraini 
di antara dua laut 


Hi 


wa ja'ala 
dan telah 
menjadikan 


da'ihu tin 

dia berdp'a apabiia 
pada-Nya 


mudtarra 
orang dalam 
kesulitan 


yujfbui 

memper- 

kenankan 


ij\: 


a ftShum 
apakah add 
tuhan (yang tain) 


ard(i) 

bumi 




ww 

khulafa'al 

khalifah 

(pemimpin) 


Am may 
atau siapa¬ 
kah yang 


■3 

la ya'lamun(a) 
tidak 


j/ ^ 

la va'lamunfa) ' aksaruhum 


{61} 


TW 

Sis o' ' 


wa yaj'alukum 
dan menjadikan 
kalian 


mengetahui 


aksaruhum 

kebanyakan 

mereka 


sd'a 

kejelekan 


J 

wa yaksyifus 
dan dia meng- 
hilangkan 


\ vahdTkum Amma\ 


yahdTkum 
(yang) memberi 
kalian perunjuk 


Ammay 

atau 

siapakah 


{62} 


matazakkarun(a) 
apa yang kalian ingat 


Xi 

qalTlam 

sedikit 

(sekali) 


& 1 


^0)1^ 

bersama 
Allah 


N ~ 4 4 

^^^3? 

bmm yadas busyram riyaha yursilur wa may wal bahri barn fT zulumatil 

iftbeluin kabar angin mengirim dan dan (di)lautan (di) daratan dalam 

gembira _siapa _ _ kegelap an_ 

UU 



y L 

rna'ailah(i) 

bersama 

Allah 


a ilahum rahmatihfl) 

apakah ada rahmat-Nya 

tuhan (yang lain) 




Mttdtl JdJjL mutif awl 

Mndd Siloh’Idiwirn/i 
Muttd Wujtb Muttiia.il 

M ndti 




























































Surah ICe-27 


Juz Ke - 20 




TV J*ill 


rAr 


, tl , Si , “ v«~ , n , A'!, « « 


•65 

minas sama’i 
dari langit 



yarzuqukum wa may 

memberi rezeki dan siapa 
kepada kalian yang 

wmw 


yu'iduhu gumma khalqa 
mengu- kemudian pencip- 
langinya taan 


Vfibda ul Am may 

dia memulai atau siapa- 

kah yang 

ir 


u -jsc6 J a 

kuqtum ing \ burhanakum hatu qul ma'allah(i) a Nfihu 

kalian jika bukti-bukti kemukakan- kata- bersama apakah, 

kalian 


6£Z £ & M\ C$jl 


yasy'uruna wa ma illallah(u) gaiba wal ardil 

mereka dan kecuali (tentang yang) dan bumi 

menyadari tidak Allah gaib 


hatu qul ma'allah(i) a Nahum 

kemukakan- kata- bersama apakah ada 
lah kanlah Allah tuhan (yang lain) 

*■ 7W, 


fis samawati 
(berada) 
di langit 


map 

siapa 


la ya'lamu Qul 

tidak kata- 

mengetahui kanlah 


<>> & . jr. . »>>r C ■ 

' hum bal fil-akhirah(ti) ' ‘ilmuhum (id)daraka Balid 



t hum bal fil-akhirah(ti) '“ilmuhum ua;aara*a Balid runwiW 

mereka bahkan tentang pengetahuan tidak bahkan jgci mereka bilamana 

akhirat mereka sampai 1 dibangkitkan 

kafaru lazTna Wa qalal 'amun(a) rrtinha 'hum bal minhS ff syakkim 

kafir orang-orang dan {gg} buta tentang- mereka bahkan darinya dalam 

yanq berkata nya keraguan 

VJYM ~ 


1*1 ¥•» ^- " BTWir n — i«r ~ 

pjjj 3 im fjEU c£ eT tsi 


wu'tdni Laqad 

kami diberi sesung- 

ancaman guhnya 


awwalTn(a) 
{68} orang-orang 
yang terdahulu 


lamukhrajun(a) a innS wsflbdun* 

■T67) benar-benar akan dikeluarkan apakah dan bapak- 

(dibangkitkan) kita K "'"^ Lr l,: ^ 


— w 


turabaw kunnS a i23 
tanah kita apakah 
menjadi setelah 


asatTrul 

dongeng- 

dongeng 


ilia 

kecuali 


-r>iu 

- « 

>*< 



£j isij 

IJUb 

in rning qabJu 

wa aba’una 

nahnu 


tidak- dari se- 

lah belumnya 

dan bapak- 
bapak kami 

kami 

ini(ke¬ 
bangkitan) 


1 +W * . £*iW 

5? g£?SM(| !3j5^ <> 


mujrimin(a) 
orang-orang 
yang berdosa 


‘aqibatul 

kesudahan 


kana 

ada 


kaifa faqzuru 

bagaimana lalu perhatikanlah 


fil ar^i " sfrO Qul 

di bumi berjalanlah katakanlah 

kalian (Muhammad) 


o 

i y* - 
{70} 


<>JlpS-»—I 

yamkurun(a) 
mereka tipu 
dayakan 


TV O - 

^ 

lus 




m* t - 

! 



J3 

Qul 

kata- {71} 
kanlah 


mirn m3 "'“'fr tfaiqim wa la takuq 

terhadap (berada) dalam dan janganlah 

apa yang kesempitan kamu menjadi 

C$&X^£> 

?adiqlri(a) 
orang-orang 
yang benar 


‘alaihim Wa la tahzan 


atas 

mereka 


dan janganlah {69} 
kamu bersedih 


Si lli £ 


kuqtum 

kalian 


ing wa'rfu 

jika janji 
(azab) 


hazal 


mata 

kapan 



>1 


OJL9 

Wa inna 
dan 

sungguh 

&TJ 


la yasykurun(a) ' akSarahum wa I3kinna ‘alan nasT * la 2:0 fa^lin 

tidak kebanyakan akan atas benar-benar 

l' bersyukur mereka tetapi manusia memiliki karunia 


ni’ihadn Wa ma vu'linun(a) wa ma ' curirmihum ma tukinnu \ la ya'lamu rabba 


nun qS'ihaliq Wa ma 

dari sesuatu dan 

yang gaibpun tidak 


yulinun(a) 
{ 74 } mereka 
nyatakan 


b \$l lU* 


ff* - 

T\ 

i 51 


wa ma 

dan apa 
yang 


suduruhum 

dada 

mereka 


W 


apa yang 
disembunyikan 


a ya'lamu rabbaka 
benar-benar Tuhanmu 
mengetahui 


WM 


qur’Sna 

Al-Qur'an 


o. 3 

Inna mubin(in) ‘"''ff kitSbim lllft wal ar^i fis sama’i 

sesung- { 75 } yangjelas (tercatat) dalam melainkan dan bumi di langit 


guhnya 


Kitab 


U V 


yakhtalifun(a) 
{76} mereka 

perselisihkan 






WM , 



akSaral 

mereka yang lebih 

banyak 


ts \1 -S'V' 

Ui*lr4 o**i 

isra’fla ‘ala barn yaqus?u 

Israil atas Bani menceri- 

takan 


_ ntiilin 



jffk 27^AN-NAJMllL iIL 

fSerrwt) ^ 

64. Bukankah Dia (Allah) yang mencipta- 
kan (makhluk) dari permulaannya, kemu¬ 
dian mengulanginya (lagi) 7 dan yang 
memberikan rezeki kepadamu dari langit 
dan bumi? Apakah di samping Allah ada 
tuhan (yang lain)? Katakanlah, "Kemuka- 
kanlah bukti kebenaranmu, jika kamu 
orang-orang yang benar" 

65. Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada 
sesuatu pun di langit dan di bumi yang 
mengetahui perkara yang ghaib, kecuali 
Allah. Dan mereka tidak mengetahui ka¬ 
pan mereka akan dibangkitkan" 

66. Bahkan pengetahuan mereka tentang 
akhirat tidak sampai (kesana). Bahkan me¬ 
reka ragu-ragu tentangnya (akhirat itu). 
Bahkan mereka buta tentang itu. 

67. Dan orang-orang yang kafir berkata, 
"Setelah kita menjadi tanah dan (begitu 
pula) nenek moyang kita, apakah benar 
kita akan dikeluarkan (dari kubur)? 

68. Sejak dahulu kami telah diberi ancam- 
an dengan ini (hari kebangkitan); kami 
dan nenek moyang kami. Sebenarnya ini 
hanyalah dongeng orang terdahulu" 

69. Katakanlah (Muhammad),"Berjalanlah 
kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagai¬ 
mana kesudahan orang-orang yang ber¬ 
dosa. 

70. Dan janganlah engkau bersedih hati 
terhadap mereka, dan janganlah (dada- 
mu) merasa sempit terhadap upaya tipu 
daya mereka." 

71. Dan mereka (orang kafir) berkata, 
"Kapankah datangnya janji (azab) itu, jika 
kamu orang-orang yang benar." 

72. Katakanlah (Muhammad), "Boleh jadi 
sebahagian dari (azab) yang kamu minta 
disegerakan itu telah hampir sampai ke¬ 
padamu" 

73. Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar 
memiliki karunia (yang diberikan-Nya) ke¬ 
pada manusia, tetapi kebanyakan mereka 
tidak mensyukuri(nya). 

74. Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui 
apa yang disembunyikan dalam dada me¬ 
reka dan apa yang mereka nyatakan. 

75. Dan tidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi di langit dan di bumi, melain¬ 
kan (tercatat) dalam Kitab yang jelas (Lauh 
Mahfuz). 

76. Sungguh, Al-Qur'an ini menjelaskan 
kepada Bani Israil sebahagian besar dari 
(perkara) yang mereka perselisihkan. 













































77. Dan Sungguh, (Al-Qur'an) itu benar- 
benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman. 

78. Sungguh, Tuhanmu akan menyelesai- 
kannya (perkara) di antara mereka dengan 
hukum-Nya, dan Dia Mahaperkasa, Maha 
Mengetahui. 

79. Maka bertawakallah kepada Allah, sung- 
guh engkau (Muhammad) berada di atas 
kebenaran yang nyata. 

80. Sungguh, engkau tidak dapat menja- 
dikan orang yang mati dapat mendengar 
dan (tidak pula) menjadikan orang yang tuli 
dapat mendengar seruan, apabila mereka 
telah berpaling ke belakang. 

81. Dan engkau tidak akan dapat memberi 
petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau 
tidak dapat menjadikan (seorang pun) men¬ 
dengar, kecuali orang-orang yang beriman ke¬ 
pada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri. 

TANDA-TANDA KEDATANGAN HARI KIA- 
MAT DAN HURU-HARA DI SAAT DATANG- 
NYA KIAMAT ITU 

82. Dan apabila perkataan (ketentuan masa 
kehancuran alam) telah berlaku atas mereka, 
Kami keluarkan makhluk bergerak yang 
bernyawa dari bumi yang akan mengatakan 
kepada mereka bahwa manusia dahulu 
tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. 

83. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami 
mengumpulkan dari setiap umat, segolongan 
orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, 
lalu mereka dibagi-bagi (dalam kelompok- 
kelompok). 

84. Hingga apabila mereka datang, Dia (Allah) 
berfirman, "Mengapa kamu telah mendus¬ 
takan ayat-ayat-Ku, padahal kamu tidak mem- 
punyai pengetahuan tentang itu, 604) atau 
apakah yang telah kamu kerjakan?" 

85. Dan berlakulah perkataan (janji azab) 
atas mereka karena kezaliman mereka, maka 
mereka tidak dapat berkata. 

86. Apakah mereka tidak memperhatikan 
bahwa Kami telah menjadikan malam agar 
mereka beristirahat padanya dan (menjadikan) 
siang yang menerangi? Sungguh, pada yang 
demikian ituterdapattanda-tanda (kebenaran 
Allah) bagi orang-orang yang beriman. 

87. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) sang- 
kakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua 
mereka datang menghadap-Nya dengan 
merendahkan diri. 

88. Dan engkau akan melihat gunung-gu- 
nung, yang engkau kira tetap di tempatnya, 
padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. 
(Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan 
sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia 
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 

604) orang-orang musyrik arab mendustakan ayat- 
ayat Allah tanpa memikirkannya lebih dahulu. 



'alal haqqil 
(berada) di atas 
kebenaran 

[war 


fir*. £§£*i 

'bainahum yaqdT 

di antara akan 

mereka memutuskan 



um m 

ka Inna lil-mu'minm(a) wa rahmatul la hudaw Wa InnahQ 


guhnya 


iln(a) 
bagi orang-orang 
yang beriman 


dan 

rahmat 


benar-benar dan sungguh 

petunjuk ia(AI-Qur'an) 




innaka 

sungguh 

kamu 


'alallah(i) Fa tawakkal 'alim(u) 

kepada maka ber- /yot Maha 

1 s Mengetahui 


Allah 


tawakallah 


azTzul wa huwal bihukmih(T) 
Mahaperkasa dan Dia dengan 

hukum-Nya 

v* ^ 


E\ p 


du'a’a 

seruan 


orang 

tuli 


mm & » w _ hi. < i 

(l 0 ^ s > bP' ci\ ‘A’A® tyj 7] 


wa la tusmi'u? 
dan tidak dapat men¬ 
jadikan mendengar 


Lp 

mauta m tusmi'ul 

orang yang tidak dapat men- 

mati jadikan mendengar 

wm qsp 


Innaka 
sungguh ijq-i 
kamu u * s 

wr 


mubinjil 

yang 

nyata 


ki 

tidaklah 


‘aq Qialal^tihim 

dari kesesatan 
mereka 


orang 

buta 


bi hadil aqta Wa ma muabirln(a) wallau 

memberi kamu dan {80} ke belakang mereka apabila 
petunjuk tidaklah berpaling 


fit 


L> 

Wa i£a 
dan 
apabila 


muslimun(a) lfahum bi SyatinS yu’minu may ills '""tusmi'u 
{81} berserah lalu kepada ayat- beriman orang kecuali kamu dapat menj 

dirt -- 


»fa hum 
lalu 

mereka 


bi SyStinS 
kepada ayat- 
ayat Kami 


may ills tusmi'u 

orang kecuali kamu dapat menjadi- 
yang_kan mendengar 


777 . > W fw 7 ” * x * 77* 

% py JjaM A 

annan tukallimuhum minal ar^t dSbbatam \ lahum akhrajnS 'alaihim qaulu vvaqtf'jifl 

bahwa yang berkata dari bumi binatang bagi Kami atas perkataan telah 


tukallimuhum 
yang berkata 
kepada mereka 


il ar<^i 
dari bumi 


dabbatam 

binatang 

melata 


akhrajnS 
bagi Kami 

mereka keluarkan 


qaulu 
atas perkataan 

mereka (ketentuan) 


.. « . ,il 

telah 

jatuh 


py '3 * 


« 


urrmnatiq ming kulli 
umat dari 

tiap-tiap 


naftsyuru 

Kami 

kumpulkan 


Wa yauma 
dan pada {82} 
hari 


layuqinun(a) biayatina kSnu nflsa 

tidak yakin kepada ayat- mereka manusia 

ayat Kami 


/-N -x. rr-' > A*. 

$0 \±a flatts T yuza'un(a) 1 fa hum bi ayStina yukazzibu mim may famam 


mereka apabila sehingga {83} di bagi-bagi 

datang J (dalam kelompok) 


\ fa hum 
lalu 

mereka 


bi ayStina 
ayat-ayat 


yukazzibu mim may faugam 
telah men- dari orang- segolongan 
dustakan orang 

If ¥•» 


■pCA yg iSfii CL 3j A ' f Z&Jy 35 

a'malun(a) Htuntum ammS is ‘ilman bihs tuhTtD wa lam bi SyStT ' aka±±abtum qSte 

kerjakan kalian atau apakah ilmu padanya kalian padahal (terhadap) apakah kalian telah Allah 

yang meliputi tidak ayat-ayat-Ku mendustakan Dernrman 


J»7 74-9 to 

Alam layantiqun(a) ’ fa hum ?alamQ bi ma ‘alaihim qaulu Wawaqa'al 

apakah foci tidak dapat maka mereka dengan atas perkataan Haniatuhlah f84l 

tidak berkata mereka zalim apa yang mereka (janji azab) J 1 



cgbj 3^1 


j 

wan nahSra 
dan siang 


fihi li yaskunu laila 

di dalam- agar mereka malam 

nya beristirahat 




D 


TW 

cll a 

ja'alnal annS yarau 
Kami telah bahwa memper- 
menjadikan hatikan 


><t> '"'fib 

fi? ?uri ^ yuqlokhu Wa yauma yu'rninun(a) I' qaumiy 


fa fazla 
maka ter- 
kejutlah 


sangkakala 


ditiup 


dan pada rgg} 
hari 


yang 

beriman 


la Syatil I! iSlika 

bagi benar-benar pada yang 

kaum tanda-tanda demikian itu . 


>»Cf 

Oji I 

atauhu 
mereka 
datangi Dia 




\*\ _^ 

wa kuilun sya’allah(u) 

dan Allah 

semua kehendaki 


maq ilk3 
siapa kecuali 

yang 


fil ardi wa man 

(ada) dibumi dan siapa 

yang 


fis samawati 
(ada) dilangit 


cl 


✓ 

i*an 

siapa 

yang 


tX&\ 3C4' '3 

marras tamurru wa hiya ‘ 4 ‘'- 1 —' ILt - 

awan seperti ber- berjalan padahal 
jalannya dia 


jamidataw tahsabuha 
tidak yang kamu 
bergerak kira 


jibala 

gunung- 

gunung 


Wa taral 
dan kamu 
lihat 


dSkhifim*! 

{87} dengan me-. 


rendahkandiri_ 


•/A ■ u W 7 a' 3^)) 

bi mS khablrum innahu knlla svaiVin^ ataana laiT sun'alBfti I 


188} 



taf'alun(a) bi mS khablrum innahu kulla syai'(in) atqana 

kalian dengan Maha sungguh segala menyem- 

kerjakan siapa yang Mengetahui Dia sesuatu purnakan 

1 1’ ' 


laiT 

yang 


tiifir 

nfawi 






M^r|d Jii'ti truinr^'jr 

** Wjtid 

Wi* I 


























































JuzKe-20 


YA , ,,-i^aiJl ’40 

;citna 


tao 


^<•> \ , v- u ^ ."'U « " 

4$ O' 4 

aminun(a) yauma'tein rmn faza'iv ^hum m ' n ha khairum fa iahu bil foasanati j4'a Man 


aminun(a) yauma’tein min faza'iy 
fQQ\ orang-orang pada hari dari 

1°“/ yang aman itu kejutan 

*r Tit 


dan 

mereka 


darinya (balasan yang) maka 
lebih baik baginya 


dengan 

kebaikan 


datang barang 
(membawa) siapayang 

tarrw 


“i-t» * »>>*>> aA"\\s 'V r *" 

cujzauna hai fm-nar(i) 1 wujDhuhum fa kubbai bis sayyi’ati jS’a Wa mar 

kalian diberi tidaklah di neraka wajah maka di- dengan datang dan baran 

balasan mereka sungkurkan kejahatan (membawa) siapa yan 


maka di- 
sungkurkan 

vjn 


man 

datang dan barang 

(membawa) siapa yang 


a4—^ Z —jj -X^c\ ol <—T/5-1 Ia-j), Q‘> 

ir.^. i ftn iifnlH'ii Innftm3 ta'malnn/^ 


O' 

-^L 


haiihil rabba 

ini Tuhan 


a'buda an 
menyem- untuk 
bah 


umirtu 
aku di- 
perintah 


InnamS 

sungguh 

hanyalah 


{90} 


ta'malun(a) 

kerjakan 


ma kuntum Hlfi 
apa yang kecualt 

kalian 


I ol *Aj 

... - . AnAllltii iiia __ i -- I n AY 


akCma 

aku 

menjadi 


an 

agar 


wa umirtu 
dan aku 
diperintah 


kullu syai'lw 
segala sesuatu 


wa lahQ 
dan 

bagi-Nya 


harramaha 
Dia menjadi- 
kannya suci 


lazT 

yang 


baldatil 

negeri 

(Mekah) 


&& as <p 'o\$\ &P& 

wahtaHT fis irmama fih\t;aHa fa manih rnir^anTaT atluwfll Wa an minal-rmiclimTnfal 


yahtadT 

mendapat 

petunjuk 


fa innamS (ih)tada fa manih qur'anfa) atluwal Wa an T minal-muslimln(a) 

makase- mendapat maka ba- Al-Qur'an aku mem- dan {91 f termasuk orang-orang 

sungguhnya petunjuk rang siapa bacakan agar 1 1 yang berserah diri 

05 ^ Lft-j], (3^ <3-0 05^ > " ^ 

ftamdu Wa qulil minal-muri 2 irin(a) ana innam& fa qul glalla wa man linafsih(T) 

segala dan kata- {92} termasuk orang-orang aku sesungguh- maka kata- sesat dan barang untuk diri- 

puji kanlah yang memperingatkan nya hanyalah kanlah siapa nya sendiri 


tr 


& c5 ^ £ga i 


{93} 


ta'maiun(a) ‘arnmS ^ rabbuka wa ma fa taVifQnaha 

kalian dari apa Tuhan- dan maka kalian akan 


kerjakan 


tidaklah mengetahuinya 


ayatlhT sa yurTkum lillShi 
ayat-ayat- Dia akan memperlihat- bagi 
Nya kan pada kalian Allah 






rahfm 

Maha Penyayang 


rafomanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


kana 

dia 

{Fir'aun) 


IV 

innahu 
sesung¬ 
guh nya 


var 

TV? . 

’ nisS’ahum 
anak perempuan 
mereka 


> wa yastahyl * abn 




i yastahyT 
dan membiarkan 
hidup 


abna'ahum 
anak laki- 
laki mereka 


>- <> 

yuiabbihu 

menyembelih 


1 minhum 
di antara 
mereka 


V7 

tfi’ifatam 

segolongan 


€ 


\$Z 0 

afaikd Natlu mubln(i) 

atas kepadamu Kami mem- rji yang 

bacakan * * nyata 

^ kitabil 
Kitab 

(al-Qur'an) 

\ di; 

ayatul Tilka IS STm MTm 

ayat-ayat itu {11 Ta Sin 

(inilah) 1 i MTm 

w w 

Si 3 40 &\ 

Inna yu’minun(a) li qaumiy bil baqqi 

sesung- rqi yang untuk dengan 

guhnya beriman kaum benar 

_" > »> f 1 * ^ 

l >eo5 

wa fir'auna mQs§ min naba-i 

dan Fir'aun Musa dari kisah 

yastagTifu syiya'ay ahiaha 

dia melemahkan berpecah pendudukny 

belah 

i yz-j 

wa ja l ala fil ar^i ‘alS fir’auna 

a dan dia di bumi telah Fir'aun 

jadikan sombong 




• v 


(is)tu^‘ifo 

ditinaas 


‘alal laiinas 
kepada orang- 
orang yang 


namunna 

memberi 

karunia 


>> 

rt 




f /TV Tt , 

i Wa nurTdu minal-mufsidin(a) 

uk dan Kami {4} termasuk orang-orang 

hendak yang membuat kerusakan 


wariSTn(a) 
orang-orang yang 
mewarisi (bumi) 


1 wa naj‘atahumul 
dan Kami akan menjadikan 
mereka 


sy 

a’imm^Eaw 

pemimpin 


>> 







wa naj'alahum 

dan kami akan 
menjadikan mereka 

•(ties- 

MnifW Wrtji it> 



2 AL-QASAS 
Cerita-cerita) 


385 


¥ 


89. Barang siapa yang membawa keba¬ 
ikan, maka dia memperoleh (balasan) 
yang lebih baik daripadanya, sedang me¬ 
reka merasa aman dari kejutan (yang dah- 
syat) pada hari itu. 

90. Dan barang siapa membawa kejahat¬ 
an, maka disungkurkanlah wajah mereka 
ke dalam neraka. Kamu tidak diberi 
balasan, melainkan (setimpal) dengan apa 
yang telah kamu kerjakan. 

91. Aku (Muhammad) hanya diperintah- 
kan menyembahTuhan negeri ini (Mekah) 
yang Dia telah menjadikan suci padanya 
dan segala sesuatu adalah milik-Nya. Dan 
aku diperintahkan agar aku termasuk 
orang muslim, 

92. dan agar kamu membacakan Al-Qur'an 
(kepada manusia). Maka barang siapa 
mendapat petunjuk, maka sesungguhnya 
dia mendapat petunjuk untuk (kebaikan) 
dirinya, dan barang siapa sesat, maka 
katakanlah,"Sesungguhnya aku (ini) tidak 
lain hanyalah salah seorang pemberi 
peri nga tan." 

93. Dan katakanlah (Muhammad),"Segala 
puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan 
kepadamu tanda-tanda (kebesaran)-Nya, 
maka kamu akan mengetahuinya. Dan 
Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang 
kamu kerjakan." 


ALQASM 

Makkiyyah 
Suf3Hh ke-28 :88 ay$t 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih > 
Maha Penyayang. 

KISAH NABI MUSA A.S. DAN FIR'AUN 5E- 
BAGAI BUKTI KEBENARAN AI-QUR'AN 

Kekejaman Fir'aun dan Pertoiongan Allah ke¬ 
pada hani Israil; Kaum yang Tertindas 

1. Ta SJn MJm. 

2. Ini ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang 
jelas (dari Allah). 

3. Kami membacakan kepadamu sebagi- 
an dari kisah Musa dan Fir'aun dengan 
sebenarnya untuk orang-orang yang ber- 
iman. 

4. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewe- 
nang-wenang di bumi dan menjadikan 
penduduknya berpecah-belah,dia menin- 
das segolongan dari mereka (Bani Israil), 
dia menyembelih anak laki-laki mereka, 
dan membiarkan hidup anak perempuan 
mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk 
orang yang berbuat kerusakan. 

5. Dan Kami hendak memberi karunia 
kepada orang-orang yang tertindas di 
bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan 
mereka pemimpin, dan menjadikan mere¬ 
ka orang-orang yang mewarisi (bumi). 




























































€ 


386 


28. AL-QASAS 
(Cerita-cerita) 


6. dan Kami teguhkan kedudukan mere- 
ka di bumi dan Kami perlihatkan kepada 
Fir'aun dan Haman bersama bala ten- 
taranya apa yang selalu mereka takutkan 
dari mereka. 605J 

Nobi Musa a.s. Dicampakkan ke dalam Sungai 
Nil untuk Menyelamatkan Kaumnya dari 
Kekejian Fir'aun 

7. Dan Kami ilhamkan kepada ibunya 
Musa, "Susuilah dia (Musa), dan apabila 
engkau khawatir terhadapnya maka ha- 
nyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan ja- 
nganlah engkau takut dan jangan (pula) 
bersedih hati, sesungguhnya Kami akan 
mengembalikannya kepadamu, dan men- 
jadikannya salah seorang rasul." 

8. Maka dia dipungutoleh keiuarga Fir'aun 
agar (kelak) dia menjadi musuh dan ke- 
sedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun 
dan Haman bersama bala tentaranya 
adalah orang-orang yang bersalah. 

9. Dan istri Fir'aun berkata, "(Dia) adalah 
penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. 
Janganlah kamu membunuhnya, mu- 
dah-mudahan dia bermanfaat kepada 
kita atau kita ambil dia menjadi anak," 
sedang mereka tidak menyadari. 

10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. 606} 
Sungguh, hampir saja dia menyatakannya 
(rahasia tentang Musa), seandainya tidak 
Kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk 
orang-orang yang beriman (kepada janji 
Allah). 

11. Dan dia (ibunya Musa) berkata kepada 
saudara perempuan Musa, "Ikutilah dia 
(Musa)." Maka kelihatan olehnya (Musa) 
dari jauh, sedang mereka tidak menya- 
darinya, 

12. dan Kami cegah dia (Musa) menyusu 
kepada perempuan-perempuan yang 
mau menyusui(nya) sebelum itu; maka 
berkatalah dia (saudaranya Musa), "Mau- 
kah aku tunjukkan kepadamu, keiuarga 
yang akan memeliharanya untukmu dan 
mereka dapat berlaku baik padanya?" 

13. Maka kami kembalikan dia (Musa) 
kepada ibunya, agar senang hatinya dan 
tidak bersedih hati, dan agar dia menge- 
tahui bahwa janji Allah adalah benar, te- 
tapi kebanyakan mereka tidak menge- 
tahuinya. 

605) Fir'aun selalu takut bahwa kerajaannya akan 
dihancurkan oleh bani Israil, karena itu dia membunuh 
anak-anak laki-laki yang lahir dikalangan Bani israil. 
Ayat ini menyatakan bahwa akan terjadi apa yang 
ditakutkannya itu. 

606) Setelah ibu Musa menghanyutkan Musa di 
sungai Nil, maka timbullah penyesalan dan kesangsian 
hatinya karena kekhawatiran atas keselamatan Musa, 
bahkan hampir-hampir dia berteriak meminta tolong 
kepada orang untuk mengambil anaknya itu kembali, 
yang akan mengakibatkan terbukanya rahasia bahwa 
musa adalah anaknya sendiri. 



*■>> x ' > ^ t ^ 

U— Jr*rj <>*V-v—’<3 r*-® 

wa Jumjtf&humii wa humane fir‘auna wa riuriya fit art# ikhum Wa numakkina 

dan bala tentara dan Haman Fir'aun dan Kami di bumi bagi dan Kami 

keduanya perlihatkan mereka teguhkan 

|W 


—1 »•* 


musa 

Musa 


M 

ila ummi 
kepada 
ibu 

wr 


7s 




Wa auftaind 
dan Kami 
beri ilham 




{ 6 } 


vahzarun(a) 
khawatirkan 




\y 


ma kanu 
apa yang 
mereka 


Wa numakkina 
dan Kami 
teguhkan 

W 1 

A . jk 

» minhum 

dari 

mereka 


^ 


lit ii 


wa la takhafi 
dan janganlah 
kamu takut 


fil yammi 
di sungai 
(Nil) 


fa alqThi 
maka hanyut- 
kanlah dia 


alarhi 

terhadapnya 


khifti 

kamu 

takut 


m 


fa i£a 
maka 
apabila 


artfilhO) 
susuilah 
dia (Musa) 


an 

agar 




{7} 


minal-mursalin(a) 
termasuk para rasul 


wa jd'iluhu 
dan menjadikan- 
nya 


ilaiki 

kepadamu 


radduhu 
mengem- 
balikan dia 


U 

Si 

innd 

sungguh 

Kami 


Vva la tafozanT 
dan janganlah 
kamu bersedih 




mna 

sesung- 

guhnya 


wa hazana(n) 
dankesedihan 


‘aduwwaw 

musuh 


lahum 

bagi 

mereka 


li yakQna 
agar dia 
menjadi 


fir'auna 

Fir'aun 


Aiu 

keiuarga 


Fal taqafahQ 
maka 

memungutnya 





512 * 


kSnu 

mereka 


s > s »» ^ 

>Jr*rJ 

wa SunQdahuma 
dan tentara 
keduanya 


wa hdmdna 
dan Haman 




fir'auna 

Fir'aun 




asd la taqtuluh(u) wa lak(a) IT qurratu ‘ainil 

mudah- janganlah kalian dan bagiku penyejuk mata 

mudahan membunuhnya _ bagimu hati 


fir'auna 

Fir'aun 


(im)ra'atu Wa qJSI&tlm 
istri dan 

berkata 


2 rt-A J \Sa J £j c)i 

Wa a?baba la yasy'urun(a) *wa hum waladaw nattakhteahd au yanfa'and ay 

dan ' rgi tidak menyadari dan anak kita ambil atau bermanfaat bahwa 

menjadi mereka dia bagi kita 




3 V 


ar 

bahwa 


lau Id bihT 

jika dengan- 

tidak nya 


■«: 


"><• > *t A \<f \ i A 


kddat 

hampir-hampir 

dia 


mg 

sungguh 


fariga(n) 

kosong 

(hampa) 


ffiQsi 

Musa 


ummi fufldLr 
ibu Hati 


<U\*J 

We qdlat 
dan dia (ibu 
Musa) berkata 


9 

{ 10 } 


minal-mu’mintn(a) 
termasuk orang-orang 
yang beriman 



*E7 




‘aid qalblhd 
atas hatinya 


la yasy'urun(a) 
tidak menyadari 



0 Ji 


ft 

bihT fa basurat qu§$Th(i) 

dengan- maka ia ikutilah 

nya melihat dia 


Kami teguhkan 


II ukhtihl 
kepada saudara 
perempuannya 




adullukum hal 

aku tunjukkan apakah 

kepada kalian 


fa qdlat mina qablu mard(#‘a ‘alaihil Wa h^rramna 

makaia sebelumnya perempuan-perempuan atasnya dan Kami 

berkata yang menyusukan (Musa) cegah 


naaihiinW Iflhu 'wa hum ' lakum vakfulunahu baitiv aid abll 


na$ihun(a) 
{12} berlaku jujur 


lahu 

kepada 

nya 


»wa hum 
dan 
mereka 


lakum 

untuk 

kalian 


yakful unahu 
yang mereka akan 
memeliharanya 


baitiy 

rumah 




SJ 


wa Id tahzana 
dan tidak 
bersedih hati 





L £*-*£> jAi 

taqarra 
ia sejuk 

«* 

wa Idkinna 
akan tetapi 


$ 


‘ainuha 

mata 

hatinya 


kai 

supaya 


li 


d3l 

ila ummihT 
kepada 
Ibunya 


aid ahll 
atas 

keiuarga 


77'?- 

Fa radadnahu 
maka Kami 
mengembalikannya^. 


akdarahum 

kebanyakan 

mereka 


ll l 

4&\j£j 

wa'dalldhi anna 

janji Allah pahw* 

imWmi _ 

I (KM I ** M * rfsl MI n K T.n v-flirt 
-— MMid 


















































,riS <iug ty eg. s# a Sj 

nSijzil wa kazalika wa'ilma(n) hukmaw atainahu wastawa asyuddahu balaga Wa lammt 


Kami memberi 
balasan 


dan 
demikianlah 


ir 


_ alaga 

Kami beri dan dia telah sempurna umur sampai 

dia {akalnya) dewasanya (Musa) 


lamma 

dan 

tatkala 


I 4 &I& JUi 




min ahiiha 
dari 

penduduknya 


gaflatim 

lengah 


‘a!a hini 
atas sewaktu 


madinata 

kota 

(Memphis) 


Wadakhalal 
(Musa) 
dan masuk 


W 

{14} 


muhsinln(a) 
orang-orang 
yang berbuat baik 


min'aduwwihfT) wa ha2a min syT'atihi 

dari musuhnya dan ini dari golongannya 

(Qibthi)(Bani Israii) 


MT 

,< ) A* 1. K • '" 


ha±a yaqtatiiani 
keauanya 
berkelahi 


rajulaini 
dua orang 
laki-laki 


fiha fa wajada 

di an- maka dia 

taranya_dapatkan 


1 <"??< If » 

min ‘aduwwihi 
dari musuhnya 


mus§ fa wakazahu 
Musa maka 

meninjunya 


& 


ajSi iSvme 


'alal lazT 
atas yang 


min syT'atihi 
dari golongannya 


la±T 

yang 


F 


w 

< I 


fastaga§ahul 
maka meminta 
tolong kepadanya 


iJyj* 4S1, < Jt 'Jjfe (J13 


rnubin(un) mudillum ‘aduwwum innahu syai^an(i) min ‘amalisy 
yang yang me- musuh sungguh setan dari 

nyata nyesatkan_dia_perbuatan 


nyesal 


haza qala 'alaihi fa qada 
dia atasnya lalu me- 
berkata nentukan 


l« 


y Jii 35 @ 

huwat innahu fa qafara iah(u) fagfir IT **nafsi' zalamtu mnT rabbi Qala 

Dia sungguh maka Dta meng- maka am pu mi ah diriku menzhaiimi sesungguh- Tuhan- (Musa) m ci 

aim n a aku kit hprkata *■ ■* 


amr-ura edanya 


P <>is 




IL 


ju 


akCina fa ian 'alayya an'amta bima 

aku maka kepadaku telah Engkau dengan 

menjadi tidak anugerahkan apa yang 


ut x 

SrL> 

rabbi 
Tuhan- 
ku berkata 


4*7 && 


Qala 

(Musa) ^ 16 j 


----—■——fs*— 

tali _yo UuU- AijJLJljj 


fa izai yataraqqabu kftS'ktay fli madTnati 

maka dia ketakutan dalam kota itu 

tiba-tiba waspada 


Fa a?baha lil-mujrimTn(a) 

maka jadilah ^ bagi orang-orang 


«* w 


ia (Musa) 


yang berdosa 


gafOrur 

Maha 

Pengampun 


?ah1ral 

penoiong 




* I 


ia gavffyyum innaka musa iahO qala 

benar-benar sungguh Musa kepa- berkata 

orang sesat kamu danya 


yasta^rikhuhfu) bil amsf (isjtansarahu laiis 

lalu berteriak kemarin meminta tolong orang 

padanya kepadanya yang 

3d 14J3& ji 4k '& 31™ O&J 

qala iahuma ‘aduwwul huwa bil Ia2i yabtisya ay arada an Fa lamma mubfn(un) 

dia bagi musuh dia kepada menyerang bahwa dia bahwa maka {18} y an 9 

berkata keduanya yang hendak tatkala nyata 

H -mb : jt^sp ~ ww; 71 » 

% hi o?% vz 3B cr a ^ S-jq 

ills tundu iq bil-amsi nafsarn qataita kama taqtulanT an a tuffc!u ya musa 

kecuali kamu ber- tidak- kemarin sese- kamu sebagai- kamu mem- untuk apakah ka- wahai 

maksud lah orang membunuh mana bunuhku mu hendak Musa 


dp i\ Xj e si 


minai-muslihJn(a) takuna an ftjndG' 

figi termasuk orang-orang kamu untuk kamu ber- dan 

*■ * yang mengadakan perbaikan menjadi maksud tidak 


fit ardi jsbbaran takuna an 

di bumi sewenang- kamu bahwa 

wenang 


¥•»— U 


W 


3-3i <<4 3is iSP’' fe 


mala-a innal 

para sesung- 

pembesar_guhnya 


ya musa 
wahai dia 

Musa berkata 


minannasihin(a) 
{20} termasuk orang-orang 
yang memberi nasehat 


yas'S madTnati min aqsal 

ia berjalan kota dari ujung 

dengan cepat 




laka 

kepada- 

mu 


IV 

& 

Inrii 

sesungguh- 
nya aku 


TW 

»>: 

FJ 

' s ra<hruj 

maka 

keluarlah 


f-J 


rajulum Wa jaa 

seorang dan da- 

laki-laki tanglah 


>-lS tiL 


li yaqtuluka 
untuk 
membunuhmu 


& v5 3(5 &■ 


yang zalim 


dari kaum 



Bl^ ivn*ffd ■"♦iirfH i 

iQr 




?alimTn{a) minal qaurrn^ ’najjini rabbi qala yataraqqabu khffifay minha Fa kharaja 
sefamatkan- Tuhanku dia dia (dalam keadaan) darinya maka dia 

lah aku berkata waspada takut (kota) keluar 

Q-alqnlafr 


28.AL-QASAS 

(Cerita-cerita) 


387 


* 


Nabi Musa a.s. Diberi Ilham dan Hikmah 
Sebagai Persiapan untuk Menjadi Rasul 

14. Dan setelah dia (Musa) dewasa dan sem¬ 
purna akalnya, kami anugerahkan kepadanya 
hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan 
demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 

15. Dan dia (Musa) masuk ke kota (Memphis) 
ketika penduduknya sedang lengah, maka 
dia mendapati di dalam kota itu dua orang 
laki-laki sedang berkelahi; yang seorang dari 
golongannya (Bani Israii) dan yang seorang 
(lagi) dari pihak musuhnya (kaum Fir'aun). 
Orang yang dari golongannya meminta 
pertolongan kepadanya, untuk (mengalahkan) 
orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa 
meninjunya dan matilah musuhnya itu. 
Dia (Musa) berkata, "ini adalah perbuatan 
setan. 607 ) Sungguh dia (setan itu) adalah 
musuh yang jelas menyesatkan." 

16. Dia (Musa) berdoa, "Ya Tuhanku, sesung- 
guhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, 
maka ampunilah aku." Maka Dia (Allah) 
mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah Yang 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

17. Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku! Demi 
nikmat yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku, maka aku tidak akan menjadi 
penoiong bagi orang-orang yang berdosa" 

18. Karena itu, dia (Musa) menjadi ketakutan 
berada di kota sambil menunggu (akibat 
perbuatannya), tiba-tiba orang yang 
kemarin meminta pertolongan berteriak 
meminta pertolongan kepadanya. Musa ber¬ 
kata kepadanya, "Engkau Sungguh, orang 
yang nyata-nyata sesat." 

19. Maka ketika dia (Musa) hendak memukul 
dengan keras orang yang menjadi musuh 
mereka berdua, dia (musuhnya) berkata, 
"Wahai Musa! Apakah engkau bermaksud 
membunuhku, sebagaimana kemarin en¬ 
gkau membunuh seseorang? Engkau han- 
ya bermaksud menjadi orang yang berbuat 
sewenang-wenang di negeri (ini), dan 
engkau tidak bermaksud menjadi salah 
seorang dari orang-orang yang mengadakan 
perdamaian." 

Nabi Musa a.s. Mendapatkan Nasihat Supaya 
Meninggalkan Negeri Mesir 

20. Dan seorang laki-laki datang bergegas 
dari ujung kota seraya berkata, "Wahai 
Musa! Sesungguhnya para pembesar negeri 
sedang berunding tentang engkau untuk 
membunuhmu, maka keluarlah (dari kota 
ini), sesungguhnya aku termasuk orang- 
orang yang memberi nasihat kepadamu." 

21. Maka keluarlah Dia (Musa) dari kota itu 
dengan rasa takut, waspada (kalau ada yang 
menyusul atau menangkapnya), dia berdoa, 
"Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari 
orang-orang yang zalim itu." 

607) Musa a.s. menyesal atas kematian orang itu 
karena pukulannya, sebab dia bukan bermaksud 
membunuhnya, tetapi hanya semata-mata membela 
kaumnya. 











































4^388 


28.AL-QASAS 

(Cerita-cerita) 


22. Dan ketika dia menuju ke a rah ne- 
geri Madyan, dia berdoa lagi, "Mudah 
mudahan Tuhanku memimpin aku ke ja- 
Ian yang benar." 

23. Dan ketika dia sampai di sumber air 
negeri Madyan, dia menjumpai di sana 
sekumpulan orang yang sedang memberi 
minum (ternaknya) dan dia menjumpai 
di belakang orang banyak itu, dua 
orang perempuan sedang menghambat 
(ternaknya). Dia (Musa) berkata, "Apakah 
maksudmu (dengan berbuat begitu)?" 
Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami 
tidakdapat memberi minum (ternakkami), 
sebelum penggembala-penggembala itu 
memulangkan (ternaknya), sedang ayah 
kami adalah orang tua yang telah lanjut 
usianya." 

24. Maka dia (Musa) memberi minum 
(ternak) kedua perempuan itu, kemudian 
dia kembali ke tempat yang teduh lalu ber¬ 
doa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku san- 
gat memerlukan sesuatu kebaikan (maka- 
nan) yang Engkau turunkan kepadaku." 

25. Kemudian datanglah kepada Musa 
salah seorang dari kedua perempuan itu 
berjalan dengan malu-malu, dia berkata, 
"Sesungguhnya ayahku mengundangmu 
untuk memberi balasan sebagai imba- 
lan atas (kebaikan)mu memberi minum 
(ternak) kami" Ketika (Musa) mendatangi 
ayahnya dan dia menceritakan kepadan- 
ya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, 
"Janganlah engkau takut! Engkau telah 
selamat dari orang-orang yang zalim itu" 

26. Dan salah seorang dari kedua (pe¬ 
rempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! 
Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 
sesungguhnya orang yang paling baik 
yang engkau ambil sebagai pekerja (pada 
kita) ialah orang yang kuat dan dapat 
dipercaya." 

27. Dia (Syeikh madyan) berkata, 
"Sesungguhnya aku bermaksud ingin 
menikahkan engkau dengan salah 
seorang dari kedua anak perempuanku 
ini, dengan ketentuan bahwa engkau 
bekerja padaku selama delapan tahun, 
dan jika engkau sempurnakan sepuluh 
tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) 
darimu, dan aku tidak bermaksud 
memberatkan engkau. Insya Allah engkau 
akan mendapatiku termasuk orang yang 
baik" 

28. Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) 
antara aku dan engkau. Yang mana saja 
dari kedua waktu yang ditentukan itu 
yang aku sempurnakan, maka tidak ada 
tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). 
Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita 
ucapkan" 



* A ' Arf .X y »X . x^i. 


lazudgnlh (im)ra-ataini miq dOnihimum 

keduanya meng- dua orang dari selain 

hambat (ternaknya) wanita mereka 

v/a wajada 
dan dia 
meniumpai 

yasquna minan nSsi 

mereka memberi dari manusia 

minum *.hewan ternaknya) 


w , 

(jg>- 

&& 

mis 3s 


wa abuni 
sedangkan 
bapak kami 


gembala- 

gembafa 


yusdirar 

menghalau 


hatt§ 

hingga 


** la nasqT 
kami tidak dapat memberi 


qalata 
keduanya 


m§ kha|bukum§ 
apa maksud 


qSla 

dia 




jLaa 

fa qaia 
lalu dia 
berkata 


j 4»jrJj 

ila? ?i!1i tawalia 

ke tempat dia 

yang teduh kembali 

— var 



minum (ternak kami) berkata 

kalian berdua berkata 

^umma 

kemudian 

IP 

lahuma 

bagi 

keduanya 

) ^ 

Fa saqa 
lalu dia (Musa) 
memberi minum 

o 

{23} 

^777 

syaikhung kabir(un) 
orang tua yang 
lanjut usia 


ilipl 

Faja’athu faqlr(un) 

lalu datang {24} sangat 
kepadanya 1 i memerlukan 




t» 


ifodahumS 
salah seorang 
dari keduanva 

t*jr 


JiJ pI u,\ 


li yajziyaka 
untuk member! ba- 
lasan kepadamu 


yad uka Sfif 

mengun- bapakku 

dangmu(Syu'aib) 


41 £#> Ei & •£ 

min khairiri ilayya aqzalta lima inn! ratrM 

dari kebaikan kepadaku Engkau terhadap sesungguhnya Tuhan- 
(berupa makanan) turunkan apa yang aku ku 

—wrwtr - 

*tamsyT 
berjalan 


3\j & j&j vxz. \3i ‘a ixc; 



'alastihya’ing 

dengan 

malu-malu 


qa$a$a ‘alaihil 

(Syu'aib) kisah (mengenai kepada- 

berkata dirinya) nya 


3 

wa qassa ja’ahu fa lamma lana ma saqaita ajrn 

dan dia datang maka untuk apa yang kamu (sebagai) 

menceritakan kepada nya tatkala kami memberi minum _ upah 


thriAfiumA 
salah seorang 
dari kedua nya 


cUlS 

QSIat 

berkata 


i • 

{25} 


oU_£)l 

♦•XX 

zalimm(a) 
orang-orang yang 
zalim itu 



najauta 
kamu telah 
selamat 


13 takhaf 
jangan 
takut 


&a« 
♦* ^ ^ 




aminlu) 

dapat 

dipercaya 


qawiyyul 

yang 

kuat 


(is)ta’jartai 
engkau 
pekerja kan 


X 

x^x 

VV 

& 

Jib 

X . 

mams 

khaira 

inna 

orang 

sebaik- 

sesung¬ 

yang 

baik 

guhnya 


(fSjta’jirhu 

pekerjakanlah 

dia 


an 

bahwa 


hataini (ib^natayya ihdab 

atas (de- ini (dari) kedua anak dengan salah 

ngan sebab ) perem puanku seorang 

vv 



VI" 

xx*x 

X • * 

ya nbatk 
wahai 
bapakku 


I v* *9 nr - ~ 

\ ,> (jjU, #A>I -»t>' *jl Jliffl 


fa miniqdiiMa) 
maka tlv dari 
kemaijanrfiu 

— w — 

ilil l)\ 





si 




VI 

£ , 


urTdu 7nnT Qaia 
hendak sesungguh- (Syu'aib) {26} 
nya aku berkata 


atmamta 

kamu 

sempurnakan 


SyU'ailfltiu 

Allah 

inengherulaki 


jika 



fa in 
maka 
jika 






.iijajtin) 

tahun 


samaniya 

delapan 


ta jurail 
kamu bekerja 
untukku 

n*— (3^ 


'alaik(a) 
atas kamu 


asyuqqa 

memberat¬ 

kan 


jrTdif 
aku 

bermaksud 


4 J 

wa (1^ 

dan 

tidak 


ajarlaini 

(dari) 

dua waktu 


ayyamal 

yang 

mana saja 


wa bainak(a) 
dan antara 
kamu 


bain! 

antara 

aku 


±afika 

(perjanjian) 

itu 


Q§ia 

(Musa) 

berkata 


{27} 


wakii(un) 





ma naquiu 
apa yang 
kita katakan 


'ala 

atas 


>1 

wail ah u 
dan 
Allah 




J alayy(a) 

atasku 


fa IS ‘udwana 
maka tidak ada 
tuntutan 


minas-§aiihfn(a) 
termasuk orang-orang 
yang saleh 


> * / c 

qadartd 
aku som- 
pyrnakan 


■ ** ikvim*. f 


- 

rvmnt 



M a I .11.11 * 


’ll- 


MkiM fa 

Ur(‘ri 
W|»<H1 *■ mu 























































w 1W07 u > 

^ "33 ce ^rai 36 fe 

\ giTkum Ta^IlT n^ral Snastu “*,nm (im)ku§u ii ahiihim qSla nara(n) tQri 


bawakan mudah- api 
kalian mudahan aku 


Snastu imT (im)ku§u 

melihat sesungguhnya diamlah 

aku kalian 


"V 


li ahiihim 
kepada 
keluarganya 


qSla 

aia 

berkata 


nara(n) tQri 

api Gunung 

Tur 


333 a3ji^ 5 i4* 

tae+alrinfal ' im minan n^ri iaj'watim an hi khaharin minh« 


ta?talun(a) 
memanaskan 
badan 


la'aliakum 

agar 

kalian 


minan nflri 
dari api 


bi khabarin 
dengan 
berita 


minha 

darinya 


£&<i i9 tj-si Z&W 

fll hi ^ ^almahi ^ inln tiiSH'ii **rtflrtlwa nt3hS Pa lahimS 


fil buq'atit 
di sebiaang 
tan ah 


aimani 

sebelah 

kanan 


wadi I 
lembah 


mirj syati’ii 
dari 


nQdiya atahS Fa lamm§ 

diseru dia maka 

men data nginya tatkala/ketika 1 ■* 


-;- iwi wi ii ~ ~ 

13 a«iT 4*1 J.j>4 i\ 


sesungguh¬ 
nya Aku 


(Alla^h berfirman) bahwa 
wahai Musa 


daripohon 


yang diberkahi 


iff j££ lit '& J\ 350^3JJi 


ka annaha tahtaxzu 
>ergeral< 
akan ia gerak 


—cJtitf'X? J-sS* (S“j^ '^r+£-*i J*li cij ( U- 


ra-§hi£ fa lamm£ 
maka 

nya ketika 


_ _ _ 'a$ak(a) __ _— 

seakan- bergerak- melihat- maka tongkatmu lempar- dan 


‘alqi 

mpar 

kanlah 


{30} 


'ilamTn(a) 

alam semesta 


,TT7 


W 


tantka wa 18 takhaf 
sesungguhnya dan jangan 
kamu takut 


wr 

it iZ 

baida’a 

putih 

(bercahaya) 




aqEil 
datanglah 
kembali 


y£ rnflsa 
wahai 


yu'aqqib wa lam mud bi raw walla Jinnuw 

menoleh dantidak kebelakang dia lari ular 


» ^ . - -'t css* 

kJ£- c jUJj 


'""T&khruj 

ia (akan) 
keluar 


ff jalbika 
ke dalam 
sakumu 


yadaka 

tan- 


Usliik 

masuk- 

kaniah 


{31} 


minal 4 mifiTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang aman 




fa &8nika 
maka itulah 


minar rahbi 
dari 

ketakutan 


janahaka 
tangan kamu 


ilaika 

kepadamu 


wad mufti 
dan 

dekapkanlah 

w 


0 ‘lw 
cacat 


miri gain 
tan pa 




k8nu 'innahum 

mereka sesungguhnya 

mereka 


wa mala’ih(T) 
dan para 
pembesarnya 


ila fir’auna 
kepada Fir'aun 


mir rabbi ka 
dariTuhanmu 


burhanani 
dua mukjizat (tongkat 
& putihnya tangan) 

- VP — 


- «« - IS ~r ip 

is# t-r *> f > ”('< *■ i - ^ 'll- f^S t /»- J i^*- 

c3Wld i | ^ - a s„- ^ i 4j oj - ^ ^ 

fa akh^tu nafsaq * minhum qataltu innT labbi Qala fasiqTri(a) qauman 

maka seorang di antara telah sungguh Tuhanku dia f3*>t y an 9 ^asik kaum 

aku takut (Qibthi) 


innT rabbi Qala 

sungguh Tuhanku dia {32} 

mereka membunuh aku berkata 1 1 




^ tlyga 1 

lisinsq minnT ' , *^f?ahu huwa 

lisan dariku leb in fasih dia 

Tl 


> ) 



— mv 

»■ • 'V* • YX • • M- ® l 

WaakhT 

dan {33} 

saudaraku *■ J 

TTW 


yaqtulun(i) ay 
mereka akan bahwa 

membunuhku 


jO -> • &”> - T ^ r. 1 4 i ^ Hi - ^ -5 i^ * . ^ >r ^ 

yuka 2 ±ibun{i) 
mereka 

{34} mendustakanku 


ay 

bahwa 


akhafu 

takut 


JnhT yu$addiqunT 

sungguh dan membenar- 
aku kan aku 


rid’ay maTva fa arsi| bu 
(sebagai) ber samaku ^. tus " 

pembantu lah dia 


— 

1 *- ^ LSsJ 0 ,. i id. . . .d o vi 

tiultanan lakumS wa naj’alu bi akhTka ‘adudaka sa nasyuddu Qala 

kekuasaan kepada kalian dan Kami dengan lengan kamu Kami akan Dia (Allah 

berdua jadikan saudaramu menguatkan berfirman) 


c£c!i iyj esi kib ojjL^yte 


w 

galibun(a) 
{35} orang-orang 


taba'akumal wa mgnit 

mengikuti dan orang 

kalian berdua yang 



28. AL-QASAS 
(Cerita-cerita) 


389 



Nabi Musa a.s. Pulang ke Mesir dan Mene- 
rima Wahyu untuk Menyeru Fir'aun 

29. Maka ketika Musa telah menyelesaikan 
waktu yang ditentukan itu dan dia be- 
rangkat dengan keluarganya, dia melihat 
api di lereng gunung. 6081 dia berkata 
kepada keluarganya, "Tunggulah (di sini), 
sesungguhnya aku melihat api, mudah- 
mudahan aku dapat membawa suatu 
berita kepadamu dari (tempat) api itu atau 
(membawa) sepercik api, agar kamu dapat 
menghangatkan badan" 

30. Maka ketika dia (Musa) sampai ke 
(tempat) api itu, dia diseru dari (arah) pinggir 
sebelah kanan lembah, dari sebatang 
pohon, di sebidang tanah yang diberkahi, 
"Wahai Musa! Sungguh, Aku adalah Allah, 
Tuhan seluruh alam! 6091 

31. dan lemparkanlah tongkatmu. "Maka 
ketika dia (Musa) melihatnya bergerak-gerak 
seakan-akan seekor ular yang (gesit), dia 
lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. 
(Allah berfirman), "Wahai Musa! Kemarilah 
dan jangan takut Sesungguhnya engkau 
termasuk orang yang aman. 

32. Masukkanlah tanganmu ke leher 
bajumu, dia akan keluar putih (bercahaya) 
tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua 
tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. 
Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang 
akan engkau pertunjukkan) kepada Fir'aun 
dan para pembesarnya. Sungguh, mereka 
adalah orang-orang fasik" 

Perrnohonan Nabi Musa a.s kepada Allah 
untuk Mengangkat Nabi Harun a.s . Menjadi 
Pembantunya 

33. Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, sung¬ 
guh aku telah membunuh seorang dari 
golongan mereka, sehingga aku takut 
mereka akan membunuhku. 

34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih 
lidahnya daripada aku, 610 ' maka utuslah 
dia bersamaku sebagai pembantuku untuk 
membenarkan (perkataan) ku; sungguh, aku 
takut mereka akan mendustakanku." 

35. Dia (Allah) berfirman, "Kami akan mengu¬ 
atkan engkau (membantumu) dengan sau¬ 
daramu, dan Kami berikan kepadamu berdua 
kekuasaan yang besar, maka mereka tidak 
akan dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu 
berdua) dengan membawa mukjizat Kami, 
kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu 
yang akan menang." 

608) Setelah Musa a.s. menyelesaikan perjanjian 
dengan Syu f aib a.s., dia berangkat bersama 
keluarganya dengan sejumlah kambing yang diberi 
mertuanya, maka pada suatu malam yang sangat 
gelap dan dingin, Musa a.s. tiba di suatu tempat, 
tetapi setiap dia menghidupkan korek api, tidak nriau 
menyala. Hal itu sangat mengherankan Musa, maka 
dia berkata kepada istrinya sebagaimana disebut 
dalam ayat 29 

609) Di tempat dan saat itulah Nabi Musa a.s. mulai 
diangkat menjadi rasul. 

610) Nabi Musa a.s. merasa takut kepada Fir'aun, juga 
merasa dirinya kurang lancar berbicara menghadapi 
Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah mengutus 
Nabi Harun a.s. bersamanya, yang lebih lancar 
bicaranya. 


















































4 


390 


28.AL-QASA$ 

(Cerita-cerita) 


Surah Ke-28 


36. Maka ketika Musa datang kepada 
mereka dengan (membawa) mukjizat 
Kami yang nyata, mereka berkata, "Ini 
hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami 
tidak pernah mendengar (yang seperti) 
ini pada nenek moyang kami dahulu" 

37. Dan (Musa) menjawab, "Tuhanku 
lebih mengetahui siapa yang (pantas) 
membawa petunjuk dari sisi-Nya dan sia¬ 
pa yang akan mendapat kesudahan (yang 
baik) di akhirat. Sesungguhnya orang- 
orang yang zalim tidak akan mendapat 
kemenangan" 

Kesombongan dan Keganasan Fir'aun 

38. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para 
pembesar kaumku! Aku tidak mengetahui 
ada Tuhan bagimu selain aku. Maka 
bakarkanlah tanah liat untukku wahai 
Haman (untuk membuat batu bata), 
kemudian buatkanlah bangunan yang 
tinggi untukku agar aku dapat naik me- 
lihat Tuhannya Musa, dan aku yakin 
bahwa dia termasuk pendusta" 

39. Dan dia (Fir'aun) dan bala tentaranya 
berlaku sombong, di bumi tanpa alasan 
yang benar, dan mereka mengira bahwa 
mereka tidak akan dikembalikan kepada 
Kami. 

40. Maka Kami siksa dia (Fir'aun) dan bala 
tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka 
ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagai- 
mana kesudahan orang yang zalim. 

41. Dan Kami jadikan mereka para pe- 
mimpin yang mengajak (manusia) ke 
neraka, dan pada hari Kiamat mereka 
tidak akan ditolong. 

42. Dan Kami susulkan laknat kepada me¬ 
reka di dunia ini; sedangkan pada hari 
Kiamat mereka termasuk orang-orang 
yang dijauhkan (dari rahmat Allah). 

Taurat Diturunkan untuk Menjadi Petunjuk 
bagi Bani Israii 

43. Dan sungguh, telah Kami berikan 
kepada Musa Kitab (Taurat) setelah Kami 
binasakan umat-umat terdahulu, untuk 
menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk 
serta rahmat, agar mereka mendapat 
pelajaran. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Apa yang ditemukan oleh para ahli bacaan AF 
Qur'an dengan telinga dan perasaao mereka dari 
bacaan Al-Qur'an dan yang mereka sampaikan 
adalah bagian dart Al-Qur'an yang mutawatir, 
•- -dan segi praktik, sifet," atau ©semi lafaHafei, 
seperti madd lafal tn&Hki atau pendeknya, shad 
yang bercampur dengan za datam lafai ash- 
shirath, imaiah besar, atau im&iah kecil. 




\3J 

Wa qate 
(Musa) 
berkata 


/-N . «STW 


{36} 


bi 3y3tin3 
dengan (membawa) 
ayat-ayat Kami 


-Me, 

bi h§£3 
dengan ini 


*> ,^-r-r 

La® 

1 ja’ahum Fa lamms 

datang kepada makatat- 
mereka kala/ketika 

wa ma muftaraw 

dan yang di- 

tidak buat-buat 


- mw~~ - wp - 

■ \ttn ivwin nriin ‘inrllht hill hi 


-mm 

iis. 


takunu wa mar) 

adalah dan siapa 

yang 


jaa 

datang 



> / 

bi man 

siapa (yang 
pantas) 

<3v2s V sSi 


min ‘iqdihT 
dari sisi-Nya 


bil huda 
dengan (mem¬ 
bawa) petunjuk 


vs 

la’lamu rabbT most 


a’lamu 
lebih me¬ 
ngetahui 


rabbT rnSH 

Tuhanku Musa 


Wa q3la 
dan 

berkata 


{37} 


?alimun(a) 
orang-orang 
yang zalim 


13 yufiihu? 
tidak akan mendapat 
kemenangan 


innahQ 

sesung¬ 

guhnya 


5i5n 

‘‘■"'dartf) 
tern pat 


lilS ii 

§qifcfatud lahti 
kesudahan bagi- 
nya 


fa auqid gatff min ilahin^ \ lakum m3 'alimtu mala-u y3 ayyuhal 

maka nya la- selain aku dariTuhan bagi tidaklah aku para wahai 

kan api kalian mengetahui pembesar 


'ali‘u la‘altr 
, agar aku 
dapat melihat 


3^46 a 

maka 
buatlah 

If 


‘aiat ttni 

atas tanah 
liat 


y3 h3m3nu 
wahai 
Haman 


n 

bagiku 


Wastakbara "Tninal-kaziblnta) la a?unnuhQ wdlnnT mQsS ttN 

dan berlaku {38} termasuk orang-orang mengira dan sung- Musa kepada 

sombonglah "" hs,L ' M tuhan 


llalna Jmnahum wa *annu bi gairil ftaqqi ^ fil ardi wa junQduhQ nww 

kepada bahwa dan mereka dengan tidak di bumi dan bala dia 

Kami mereka mengira benar tentaranya (Fir'aun) 


minal-kazibTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang berdusta 


la a?unnuhQ 
mengira 
dia 


dan sung¬ 
guh aku 


iia m\ 

kepada 

tuhan 


bahwa 
mereka 

, >) < 

l fa nabainihum 
lalu Kami lemparkan 
mereka 


\ 

V 

\ 


m 

o 



wa junddahu 
dan bala 
tentaranya 

Fa akha2:n§nu 
maka Kami 
siksa dia (Fir'aun) 

{39} 


Xi\i 


^3littiTn(a) 
SAf\\ orang-orang 

yang zalim 


‘Sqibatu^ 

kesudahan 



la yurja'Qn(a) 
tidak (akan) 
dikembalikan 

'hi 


kina 

ada 


f5Eyam*jS f 

ke dalam 
laut 


qlyimati 

kiamat 


wa yaumal 
dan pada 
hari 


iian nSr 
kepada 
api neraka 


^ & < 


yad'una 

mereka 

menyeru 


aimmatay 

para 

pemimpin 


^ H xa ?j 

\ Waja'alnihum 
dan Kami 
jadikan mereka 


oS — a 4 

la'nah(ian) dun-ya ^ iThiiihid*^ \ Wa atba'nl 


laknat dunia 

W 


n3hum 
dan Kami 
iringkan mereka 


' * 


{41} 


layur)sarun(a) 
mereka tidak 
ditolong 




Gji a; 0 %£&'. 


> S I 


diaina Wa iaqad 
Kami telah dan 

memberikan sungguh {42} 


minal-maqbuhTn(a) 
termasuk orang-orang yang 
dijauhkan (dari rahmat Allah) 


l hum 
mereka 






qiyamati tfa y* : , _ 

kiamat dsn paSS j 

haii 


-- wm — w 

JjSii J?y 

i .ri fnirMt-ial ahlaL-nal mim ba’di mS kitiba 


Qia 

tertiahdu 


quruna! 

umat-umat 


ahlaknal 

Kami 

binasakan 


mim ba'di m3 ' 
dari setelah 


kitaba 

Al-Kitab 

(Taurat) 


-;- 77M - (i - vs vs 

'\*j ojlh-m l£-x-aj 

yataiakkarQn(a) 'la'allahum warahmatai wa hudaw nn nasi 


yataiakkarQn(a) Ma'allahum warahmatai 

mereka mengambil agar dan rahmat dan . , ba 9‘. 

pelajaran mereka petunjuk manusia 


(sebagai) pan- 
dangan (pelita) 



o • QfllqaSah 


j- Majd II1A1 

fAwiifi SllAlrt Tnwjlab 


Wi«td 




















































Surah Ke - 28 


JuzKe-20 


TA tf ll 






JjgSC 28. AL-QASAS 

391 j 

r<n 1 



v. cj 

(Cerita-cerita) 


ftp 

5 T Cj 

kuqta wa ms 
kamu dan 
tidak 






1» 


amra 

perintah 


qa<jain§ & 

Kami ketika 

sampaikan 


garbiyyi bi janibil kuqta Wa ma 
barat di sebeiah kamu dan 

(Muhammad) tidaklah 


jjL-L 

'aWtiimul fa tatswala 
atas maka 

mereka panjanglah 


// /// 


qurQnaq 

generasi- 

generasi 

WK 





aqsya'na 

Wa lakinna 


minasy-syahidin(a) 

menum- 

buhkan 

akan 

tetapi Kami 

{44} 

termasuk orang-orang yang 
menyaksikan (kejadian itu) 


9 9 *. >> _' . , t' 

’ km ^ Ft nlmli ** Anwrlflln 




‘sEflihim 

atas 

mereka 


tatto 

kamu mem- 
bacakan 


madyana 

Madyan 


fi ahli 
bersama 
penduduk 




sawiyaq 

tinggal 


kuqta 

kamu 

berada 


wa ma 'umur(u) 

dan umur 

tidaklah 


V nD >^ ^ «« ; m t 

IU==» USCrj 


bi jSnibit 

di sebeiah 


kuqta 

kamu 

(Muhammad) 


Wa ma 
dan 

tidaklah 


{45} 





S’ 

U 

wa takinna 
akan tetapi 
Kami 


ayatinS 

ayat-ayat 

Kami 


| X 9 S \' * I 

Ll*ou Si 


qaumam li tuqZira mir rabbika 

(kepada) kaum supaya kamu dari tuhanmu 

(Quraisy) beri peringatan 


rs\ 


{46} 


vatayflkkarurifol 'In^llahum 


>> 


la'allahum 


yatazakkarurt(a) 

mereka mengambil agar 

pelajaran mereka 


raftmatan walSkir nadainS 

(sebagai) akan tetapi Kami 

rahmat (Kami utus engkau) menyeru 

fj 

~ => 44/ 9 \ 9 * 


\t fciri 

ketika Gunung 

Tur 



> k9*'< 


fa yaquIG 
lalu mereka 
berkata 


> r 

U 


aidThirn 

tangan 


qaddamat 

perbuatan 


ming qablika 
dari sebelum 
kamu 

w: i 

tf v * 4 

bi m§ musTbatum 

disebab- musibah 

kan 


min naZTrim 
dari pemberi 
peringatan 


> -A 

r> ^ ‘ 

t tu$Tbahum 
menimpa 
mereka 


f * ^ 

\ ma atShum 
yang tidak datang 
pada mereka 

w — ra — 

aq Wa lau IS 

bahwa dan supaya 

tidak 


%ip,j Ul iiijl 1 $ Gj 


wa nakuna Ayflllta 

danjadilah ayat-ayat 

kamt Engkau 

■ - - 

b 1 

qAIG min 'iqdina 

mereka dari sisi 

berkata Kami 


fa fiatf 

maka kami 
akan mengikuti 

&S\ 

haqqu 

kebenaran 

(Al-Quran) 


rasulaq 

seorang fc-spada 

rasul kamt 

Ttor 



jS’ahumul 
datang kepada 
mereka 


~ > «8 


w 


lau IS rabbana 

mengapa Tuhan 

bdak kami 


rmna(-mu’minin(a) 

termasuk orang-orang 
yang bertman 

w 


p 4 py <i 5 ic < 3 - 3 ' 

Gtlva bj yakfuru E?wa lam musa mS Gtiya mi s!a utiya lau la 

diberikan dengan mereka ingkar bukankah Musa apa yang seperti diberikan mengapa 

apa yang diberikan tidak 

— , mm,*, - n vm —-g -—-.—k.j«v- 

Si oj-^. y fi 

kafirun(a) bTltulling inns wa gSlti ta?SharS sihrSni qSlu ming qabl(u) musS 

tidak mem- dengan masing- sesungguh- dan mereka keduanya bantu (Musa & Harun) mereka sebelumnya Musa 
percayai mereka masing nya kami berkata mem bantu dua ahli sihir berkata 


> 94' 


attabi'hu minhumS ahda huwa 

aku meng- dari keduanya lebih memberi dia 
ikutinya (Al-Qur'an&Taurat) petunjuk 


1 to tarn 


Jut 


1 


z' 9 y 


yastajtbu taka 

maka mereka menjawab 

ketahuilah kepada kamu 


I i . 

tidak 


-w 


- WS --- Of — 

»< > "'t\ " ' K > ("i'i 

0-+-3 <y°j Uj' 

bi gairi hawahu (it)taba‘a mmi mani t a^aliu wa man 1 ahwa’ahum yattabi'urfa annama 

tanpa hawa menqikuti ^ ar ’ oran 9 yang lebih dan hawa nafsu mereka bahwasanya 

nafsunya yang sesat siapakah mereka mengikuti hanyalah 

H 


0%i» 

zalimln(a) qauma? la yahdii 







- ~mm - w ^ . <r 

v >” s 9 '\ '* *\ *- 1 /; 

■*t~t Jr& -C-<V !3 J '— 3 ci 3 tA 


fa'tu Qul 

maka datang- katakanlah {48} 
kanlah (Muhammad) 

w~ 



Kisah Nabi Musa a.s. Menerima TauratHanya 
Diketahui Nabi Muhammad saw. Melalui 
Wahyu 

44. Dan engkau (Muhammad) tidak berada 
di sebeiah barat (lembah suci Tuwa) ketika 
Kami menyampaikan perintah kepada 
Musa, dan engkau tidak (pula) termasuk 
orang-orang yang menyaksikan (kejadian 
itu), 

45. tetapi Kami telah menciptakan be- 
berapa umat, dan telah berlalu atas me¬ 
reka masa yang panjang, dan engkau 
(Muhammad) tidaktinggal bersama-sama 
penduduk Madyan dengan membacakan 
ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi 
Kami telah mengutus rasul-rasul. 

46. Dan engkau (Muhammad) tidak 
berada di dekat Tur (gunung) ketika 
Kami menyeru (Musa), tetapi (Kami utus 
engkau) sebagai rahmat dari Tuhanmu, 
agar engkau memberi peringatan kepada 
kaum (Quraisy) yang tidak didatangi oleh 
pemberi peringatan sebelum engkau, 
agar mereka mendapat pelajaran. 

47. Dan agar mereka tidak mengatakan 
ketika azab menimpa mereka disebabkan 
apa yang mereka kerjakan, "Ya Tuhan 
kami, mengapa Engkau tidak mengutus 
seorang rasul kepada kami, agar kami 
mengikuti ayat-ayat Engkau dan termasuk 
orang mukmin" 

Orang-orang Kafir Selalu Mengingkari 
Bukti, Sekalipun Dahuiu Dimintanya 

48. Maka ketika telah datang kepada 
mereka kebenaran (Al-Qur'an) dari sisi Kami, 
mereka berkata, "Mengapa tidak diberikan 
kepadanya (Muhammad) seperti apa yang 
telah diberikan kepada Musa dahuiu?" 
Bukankah mereka itu telah ingkar (juga) 
kepada apa yang diberikan kepada Musa 
dahuiu? Mereka dahuiu berkata,"(Musa dan 
Harun adalah) dua penyihir 611) yang bantu 
membantu" Dan mereka (juga) berkata, 
"Sesungguhnya kami sama sekali tidak 
mem percayai masing-masing mereka itu" 

49. Katakanlah (Muhammad), "Datangkan- 
lah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang 
kitab itu lebih memberi petunjuk daripada 
keduanya (Taurat dan Al-Qur'an), niscaya aku 
mengikutinya,jika kamu orang yang benar" 

50. Maka jika mereka tidak menjawab (tan- 
tanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka 
hanyalah mengikuti keinginan mereka. 
Dan siapakah yang lebih sesat daripada 
orang yang mengikuti keinginannya tanpa 
mendapat petunjuk dari Allah, Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim. 

611) Menurut sebagian Mufasir, yang dimaksud sihran I 

adaiah kitab Taurat dan Al-Qur'an. 




























































n - 

51. Dan sungguh, Kami telah menyampaikan 
perkataan ini (Al-Qur'an) kepada mereka agar 
mereka selalu mengingatnya._ 


Asbabun Nuzul ayat 51 


Dari Rifaah al Qurazhi bahwa ayat ini turun 
berkenaan dengan sepnluh orang Yahudi yang masuk 
Islam, lain disiksa oleh kaura Yahudi, salah satunya 
diantaranya Rifa'ah al Qurazhi (HR Ibnu Jarir) 

Sebagian Ahli Kitab Ada yang Beriman kepada 
Muhammad saw. Sesudah Menyaksikan Bukti 
Kebenaran 

52. Orang-orang yang telah Kami berikan 
kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Qur'an, 
mereka beriman (pula) kepadanya (Al-Qur'an). 

53. Dan apabila (Al-Qur'an) dibacakan kepada 
mereka, mereka berkata, "Kami beriman 
kepadanya, sesungguhnya (Al-Qur'an) itu ada- 
lah suatu kebenaran dariTuhan kami. Sungguh, 
sebelumnya kami adalah orang Muslim." 

54. Mereka itu diberi pahala dua kali (karena 
beriman kepada Taurat dan Al-Qur'an) dise- 
babkan kesabaran mereka, dan mereka 
menolak kejahatan dengan kebaikan, dan 
menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah 
Kami berikan kepada mereka. 

55. Dan apabila mereka mendengar perkataan 
yang buruk, mereka berpaling darinya dan ber¬ 
kata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu 
amal-amai kamu, semoga selamatlah kamu, 
kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang 
bodoh." 

Hanya AHah-iah yang Dapat Memberi Taufik 
kepada Hamba-Nya untuk Beriman 

56. Sungguh, engkau (Muhammad) tidak da¬ 
pat memberi petunjuk kepada orang yang en¬ 
gkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk ke¬ 
pada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih 
mengetahui orang-orang yang mau menerima 
petunjuk. 


Asbabun Nuzul ayat 56 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda 
kepada pamannya, ”Ucapkanlah lailahaillallah 
(Tidak ada Tuhan selain Allah), ketak aku akan 
menjadi saksi pada han kiamat bahwa engkau 
telah beriman” Abu Thalib (pamannya) berkata, 
"Sekiranya aku tidak takut wanita-wanita Quraisy 
mencelaku dengan menyatakan bahwa aku beriman 
karena terpaksa, tentu aku akan menngucapkannya 
dengan kesaksianmu” Maka turunlah ayat ini yang 
menegaskan bahwa hanya Allah vang dapat memberi 
hidayah. (HR Muslim) 

57. Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti 
petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan 
diusir dari negeri kami," (Allah berfirman) 
Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan 
mereka dalam tanah haram (tanah suci) 
yang aman, yang didatangkan ke tempat itu 
buah-buahan dari segala macam (tumbuh- 
tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari 
sisi kami? tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 

TUHAN TIDAK AKAN MEMBINASAKAN SE- 
SUATU UMAT SEBELUM SEORANG RASUL 
DIUTUS KEPADA MEREKA 

58. Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang 
sudah bersenang-senang dalam kehidupannya 
yang telah Kami binasakan, maka itulah tempat 
kediaman mereka yang tidak didiami (lagi) 
setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan 
Kamilah yang mewarisinya" oU 

59. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan 
negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang 
rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat- 
ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah 
(pula) kami membinasakan (penduduk) negeri; 
kecuali penduduknya melakukan kezaliman. 


612 ) Setelah mereka hancur, tempat itu sudah kosong 
dan tidak dimakmurkan lagi, hingga kembalilah ia 
kepada pemiliknya yang hakiki yaitu Allah. 


Surah Ke - 28 


Juz Ke - 2Q 








1 


Al IsAlna 

orang-orang {51} 


Zte &i\ p, ® 

yatazakkarun(a) la'allahum qaula lanumul wassalna Wa lag ad 

mereka selalu a 9 ar perkataan bagi telah Kami dan 

mengingatnya mereka (Al-Qur'an) mereka s ampaikan su n gguh 


& 'SiS0-&jl ft ii 

yutla Wa \i.a yu'minun{a) bihT hum ming qablihT kitaba atainS humul 

ibacakan dan (521 orang-orang terhadap mereka sebelumnya Kitab Kami berikan 

J-Qur'an) apabila yang beriman (Al-Qur'an) (Al-Quran) _ kepada m erek; 

^ ™ .- O-HTW 7^ W W 


staihim yutla 

atas dibacakan 

mereka (Al-Qur'an) 


muslirmn(a) ming qablihT kunna inna mir rabbina 
orang-orang sebelumnya adalah sesungguh- dariTuhan 
153 } yang muslim _ _ nya kanru kami 


haqqu innahul bihT 
benar sesungguh- dengan- 
nya dia nya 

T*T 


amanna qalu 
Kami mereka 
beriman berkata 


--- H w JT 

./ //{i s*).s*** ^ \' •*<.'< »> ^*'1 -fr 'a it \ 

hkJ (J? 

u:i I_caham hi m3 marmtfiini *nirahum vu’tauna uifl-lka 


bil hasanatis 
dengan 
kebaikan 


wa yadra’una 
dan mereka 
menolak 


sabaru 

mereka 

bersabar 


bi ma 
dengan 
sebab 


marrataini 
dua kali 




ajrahum 
pahala 
mereka 

(•> 

*> >; < ^ 


yu’tauna 

diberi 


mereka 

itu 


lagwa sami'ul Wa iza 

perkara yang mereka dan 

sia-sia mendengar apabila 


.J ‘O' 

i-is \/i infinfinfal 1 razanna hum 

{54} 


“¥■ - 

I - ^ 




yurifiqun(a) 

menginfakkan 


razaqna hum 
Kami rezekikan 
pada mereka 


wa mim ma sayyi’ata 

dan dari kejahatan 

apa yang 


p pj dci! % 

^alaikum salamun a'malukum Wa lakum a'maluna lana wa qalu 'anhu a rsiJO 




(balasan) amal 
amal kalian 

T*f 

s' 


a’maluna 
(balasan) amal- 
amal kami 


lana wa qalu 

bagi dan mereka 
kami berkata 


‘anhu a'reiJD 

darinya mereka 

berpaling 


7 <5^ Ji 0 cpV 


la tahdi 


Innaka 

sungguh 


jahilTn(a) 

orang-orang 


la nabtagil 
kami tidak 


Allah 

mar ^ 

U 5 HiJ C; 

in Wa qalu 

jika dan mereka rggi 

berkata 1 J 

yanq beri petunjuk kamu yang 

P itss 

bil-muhtadTn(a) ’a'lamu wa huwa yasya'(u) 

orang-orang yang lebih dan Dia 

mendapat petunjuk mengetahui Dia kehendaki 

Doaon mengingmuan 

u 

may yahcfl 

(kepada) memberi 

orang yang petunjuk 

, 

lahum numakkil 

bagi Kami d 

mereka meneguhkan 

P_>' 1 

a wa lam 
an apakah 
tidak 

min ar^ina nutakhattaf ma‘aka 

dari negeri kami diusir bersama 

kami (Mekah) kamu 

<SxL\ 

huda 

petunjuk 

£ 

narum 

Kami 

ikuti 

-5# *f *i w 

wa lakinna mil ifldunna 

akan dari sisi 

tetapi Kami 

a, » A £ > * 1 l 

rizqam kulli syai’ir Samaratu ilaihi y-jjJ n 

(sebagai) segala buah-buahan kepadanya didatang- 

rezeki sesuatu kan 

s' 

aminay 
yang 1 

aman 

naromSiTi 
tanah suci 
(Mekah) 

ming qaryatim ahlaknS 

dari suatu Kami telah 

negeri binasakan 

Sj 

Wa kam la ya'lamun(a) 

dan berapa /cyi tidak 

banyak mengetahui 

! pUJ 

’ akSarahum 
kebanyakan 
mereka 


mim ba’dihim 
setelah 


tuskam 

didiami 


lam 

tidak 


' masakinuhum 
tempat kediaman 
mereka 


fa tilka 
maka 
itulah 


ma’TsyatahS 

kehidu- 

pannya 



of Cj 

• Oh 

O' 


> w 

** 

bJ==>j 

muhlikal 

rabbuka 

kSna Wa m 3 

wari^Tn(a) 

nahnul 

wa kunna 

membi¬ 

nasakan 

Tuhan 

kamu 

ada dan 

tidak 

{58} 

ahli waris (yang 
mewarisi) 

Kami 

dan Kami 


IJbs -ii 



qalTla(n) 

sedikit 


m 

kecuali 


r ■$> dM 

’ vatin raftfilav ff ummiha 


|«V/ 


ayatina ‘alaihim 

ayat-ayat atas 

Kami mereka 


V 


yatlu 
dia 

membacakan 


rasulay 

seorang 

rasul 


ff ummiha 
di ibu 
kotanya 

■y* 


TT 

yab'aSa hatO 
Dia mengutus hingga negeri- 

negeri 


i- 'ii — S-ii' 


muhlikil 
membinasakan 



MMld.WAjib — - 


































































OS &3M 


hayatid 

kehidupan 


fa matS'ul mirt syai’iq 
maka (itu adalah) dari 
kesenangan_sesuatu 


> \ "C 

wa'adnahu 
Kami janjikan 
kepadanya 


A fa maw 
maka siapa 
/ an S_ 


0 L > X/x 

ajliSJtil 


{ 60 } 


afala ta'qilun(a) 
maka apakah kalian 
tidak menq^unakan aka I 


22g\ *£ LuS! }JSJ\ pllS 

qiyamati yaumal huwa §umma dun-yS hayatid mata’al 
Kiamat 


pada 

hari 


dia kemudian 


•ya 
dunia 


hayatid 

kehidupan 


<£*&> 2*5 


{dengan) 

kesenangan 


. V:-r vT 

matta'nahu ka mam 
Kami beri dia seperti 
kesenangan orang 


M 

OtTtum 
kalian diberi 

W“ 

Cj 

Wa ma 
dan apa 
yang 

W li 

1 



(J»J 


wa abqa 

khairuw 

dan lebih 

lebih 

kekal 

baik 


S>< 

'''' 


laqThi 

fa huwa 

menemuinya 

maka 

dia 


lazlna 

yang 




syuraka’iyai 

sekutu 

sekutu-Ku 


aina 
di mana 


fa yaqulu 
lalu Dia 
berfirman 


Dia memanggii 

Cn£fiiki± 


Wa yauma 
dan pada 


M 


{ 61 } 


minal-muh^arln(a) 
termasuk orang-orang 
yang dihadirkan 


yjl lij Jjss' c*jii J>»gy 


ha’ula’i! 

mereka 

inilah 


“W 


Tuhan 

kami 


qaulu 

perkataan 

(siksa) 


atas 

mereka 


haqqa 

berhak 


lazina 

orang-orang 

vang 


Qalai 

berkata 


{ 62 } 


taz'umunte) 
sangkakan 
di dunia) 



73% 


lyyana 

kepada 


sekali-kali 
mereka tidak 


kepada 

Engkau 


yasfajtbu 

mereka (sekutu-sekutu) 
memperke na n ka n 


fa lam 
maka 
tidak 


,> */// 

fa da'auhum 
maka mereka 
memanggilnya 



_ » 

ya'budun(a) 

menyembah 


Zz .£ -—.O. ->V .1 

yunadThim V/y a yauma yahtadun(a) kanu * annahum lau 'ajAhfaf wa ra-awul ’lahurr 

Dia memanggii dan pada /54I mendapat 

hari 1 1 petunjuk 


mereka 

iiiivi 

artiba'u 
semua berita 
(alasan) 


kanu 

mereka 


• annahum lau 
bahwa sekiranya 
mereka 


'azab(a) 

azab 


wa ra-awul 
dan mereka 
melihat mereka 


lahum 

bagi 


f# 

‘alaihimul 

atas 

mereka 


Fa ‘amiyat 
maka 
^1 a pi ah 


W uskP* 

mursaitn(a) 
r*: ri terhadap para 

rasul 

nr 



maza 

apakah 


fa yaqulu 
lalu 

berfirman 


mm 11 . ~mar mm 

<yb v lj a- uli ^ ^ y~*j> 


wa 'amila 
dan 

beramal 


wa amana taba 
dan bertobat 
beri man 


map 

orang 

)£niL 


Fa amma 
maka 
adapun 


{ 66 } 


>> 

ic 


1 nv I 


la yatasa'alun(a) 
tidak saling 
bertanya 

ur 


'fa hum yauma’iziri 

maka pada hari 

mereka_ itu 


Wa rabbuka 

{ 67 } 


<<^aS2i3i & 


dan 

Tuhanmu 




W 

^ 1 *> 


minal-muflihTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang beruntung 


yakuna 

dia 

menjadi 


ay 

bahwa 


subhSnaliahi 

Mahasuci 

Allah 


r 1 

ui4- ! 


khiyarah(tu) tahumul 
pilihan bagi mereka 
(manusia) 



“fir 

fa es£ 
maka mudah- 
mudahan 

VJ - 


salihaq 

kebajikan 




wa yakhtar(u) 
dan 

memilih 


apa yang 
Dia kehendaki 


yakhluqu 

menciptakan 


&SG iU' 0 


ma tukinnu ya'lamu 

apa yang mengetahui 

disembunvikan 


Wa rabbuka 
dan tuhanmu {68} 


a ^ Sii iiiS 


W - 

\ - 1 1 ■ 


yusyrikun(a) 
mereka 
sekutukan 


‘amma 
dari apa 

y an g 


1 \ 

wa ta‘ala 
dan Mahatinggi 


lahul hu(wa) ilia 
bagi- Dia selain 

Nva 


ia ilaha Wa huwallahu 
tidak ada dan Dia 

tuhan Allah 





*J 


wa ma 
dan apa 
yang 


suduruhum 

dalam 

dada mereka 


,Ot 







hukrnu 

segala 

hukum 


wa lahul 
dan 

bagi-Nya 


wal-ak.hirah(ti) 

dan 

diakhirat 


fit u!a 
di dunia 




■ 

6 lywnJi »1 

Mum 

Gimnnti 



munfjufl 

Mndci SilntiTduvUAh 
Vif#Tjlb Mutton 

tf% »* 11 

MttClfi FAft| 



28 .AL-QASAS 

(Cerita-cerita} 


393 




KEHIDUPAN DUNIAWI ADALAH BA- 
YANGAN BELAKA DAN KEHIDUPAN 
AKHIRATLAH YANG KEKAL DAN ABADI 

60. Dan apa saja (kekayaan, jabatan, ke- 
turunan) yang diberikan kepada kamu, 
maka itu adalah kesenangan hidup du- 
niawi dan perhiasannya; sedang apa yang 
disisi Allah adalah lebih baik dan lebih 
kekal.Tidakkah kamu mengerti? 

61. Maka apakah sama orang yang Kami 
janjikan kepadanya suatu janji yang baik 
{surga) lalu dia memperolehnya, dengan 
orang yang Kami berikan kepadanya 
kesenangan hidup duniawi; 6131 kemudian 
pada hari Kiamat dia termasuk orang- 
orang yang diseret {ke dalam neraka)? 

PERMINTAAN PERTANGGUNGJAWAB- 
AN Dt HARI KIAMAT KEPADA ORANG- 
ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN 
TUHAN DAN KEMENANGAN BAGI 
ORANG-ORANG MUKMIN 

62. Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia 
(Allah) menyeru mereka dan berfirman, 
"Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang da- 
hulu kamu sangka?" 

61. Orang-orang yang sudah pasti akan 
mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tu¬ 
han kami, mereka inilah orang-orang 
yang kami sesatkan itu; kami telah me- 
nyesatkan mereka sebagaimana kami 
(sendiri) sesat, kami menyatakan kepada 
Engkau berlepas diri (dari mereka), me¬ 
reka sekali-kali tidak menyembah kami" 

64. Dan dikatakan (kepada mereka), "Se- 
rulah sekutu-sekutu mu," lalu mereka 
menyerunya, tetapi yang diseru tidak 
menyambutnya, dan mereka melihat 
azab. (Mereka itu berkeinginan) sekiranya 
mereka dahulu menerima petunjuk. 

65. Dan (Ingatlah) pada hari ketika Dia 
(Allah) menyeru mereka, dan berfirman, 
"Apakah jawabanmu terhadap para rasul?" 

66. Maka gefaplah bagi mereka segala 
macam alasan pada hari itu, karena itu 
mereka tidak saling bertanya. 

67. Maka adapun orang yang bertobat 
dan beriman, serta mengerjakan keba¬ 
jikan, maka mudah-mudahan dia terma¬ 
suk orang yang beruntung. 

HANYA ALLAH SENDIRILAH YANG BER¬ 
HAK MENENTUKAN SEGALA SESUATU 

66. Dan Tuhanmu menciptakan dan 
memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi 
mereka (manusia) tidak ada pilihan. Ma¬ 
hasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa 
yang mereka persekutukan. 

69. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang 
disembunyikan dalam dada mereka dan 
apa yang mereka nyatakan. 

70. Dan Dialah Allah, tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) selain Dia, segala 
puji bagi-Nya di dunia dan di akhirat, dan 
bagi-Nya segala penentuan, dan kepada- 
Nya kamu dikembalikan. 


613 ) Orang yang diberi kenikmatan duniawi, tetapi 
tidak dipergunakannya untuk mencari kebahagiaan 
hidup di akhirat, karena itu dia di akhirat diseret 
kedalam neraka. 













































BUKTI KE8ENARAN ALLAH YANG MENG- 
HARUSKAN KITA MEMUJI DAN MEN- 
SYUKURINYA 

71. Katakanlah (Muhammad), "Bagaimana 
pendapatmu, jika Allah menjadikan 
untukmu malam itu terus-menerus sam- 
pai hari Kiamat. Siapakah tuhan selain 
Allah yang akan mendatangkan sinar 
terang kepadamu? Apakah kamu tidak 
mendengar?" 

72. Katakanlah (Muhammad), "Bagaimana 
pendapatmu, jika Allah menjadikan un¬ 
tukmu siang itu terus menerus sampai hari 
Kiamat Siapakah tuhan selain Allah yang 
akan mendatangkan malam kepadamu 
sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu 
tidak memperhatikan?" 

73. Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia 
jadikan untukmu malam dan siang, agar 
kamu beristirahat pada malam hari, dan 
agar kamu mencari sebagian karunia- 
Nya (pada siang hari) dan agar kamu 
bersyukur kepada-Nya. 

ORANG MUSYRIKIN MEMPERSEKUTU- 
KAN ALLAH LANTARAN HAWA NAFSU- 
NYA 

74. Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia 
(Allah) menyeru mereka, dan berfirman, 
"Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang 
dahulu kamu sangka?" 

75. Dan Kami datangkan dari setiap umat 
seorang saksi, 614 * lalu Kami katakan, 
"Kemukakanlah bukti kebenaranmu," ma- 
ka tahulah mereka bahwa yang hak (ke- 
benaran) itu milik Allah dan lenyaplah 
dari mereka apa yang dahulu mereka ada- 
adakan. 

KISAH QARUN DAN KEKAYAANNYA 
YANG HARUS MENJADI PELAJARAN 
BAGI MANUS1A 

76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum 
Musa, 615 * tetapi dia berlaku zalim terha- 
dap mereka, dan Kami telah menganu- 
gerahkan kepadanya perbendaraan harta 
yang kunci-kuncinya sungguh berat di- 
pikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. 
(Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepa¬ 
danya, "Janganlah engkau terlalu bangga. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang 
yang membanggakan diri." 

77. Dan carilah (pahala) negeri akhirat 
dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu 
lupakan bagianmu di dunia dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di 
bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang berbuat kerusakan. 


614) Saksi di sini ialah rasul yang telah di utus kepada 
mereka pada waktu di dunia. 

615) Qarun adalah salah seorang anak paman Nabf 
Musa a.s. 


£$ a 


qiyftnriak 

Kiamat 


lia yattmd 
sampai 
hari 


sarrnadan 

terus- 


laila 

malam 


ja‘atall 3 hu 

Allah 

menjadikan 


>n 

jika 



Qul 

krinlah 


afala lasma'un(a) bidiya'(in) ya’tTkum gairullahi ilahun man 

1711 maka apakah kalian dengan (yang akan) mendatang- selain Tuhan 

*■' ■* tidak mendengar cahava kan keDada kalian Allah 

19 


bidtya'(in) 

dengan 

cahaya 


ya’tTkum ' 

(yang akan) mendatang¬ 
kan kepada kalian 

:- mm 


man 

S'apakrt 


lijji Jl43l 

n ur, * ‘alaiki imi in ia‘fll?lllahl] 


sarrnadan 

terus-menerus 



ja'alallahu 

Allah 

menjadikan 


in 

jika 



apakah pendapat 
kalian 


Qul 

kata¬ 

kanlah 


ya’fikum 
mendatangkan 
kepada kalian 


A && lit £ 


gairullahi 

selain 

Allah 


ilahun man 
tuhan siapakah 


qiyamati 

Kiamat 


sampai hari 


—-,- M --w :— 


laila 

malam 


lakumul 

bagi 

kalian 


ja'ala 
Dia 
menjadikan 


Wa mir rahmatihT 
dan dari rahmat-Nya 
(kepada kalian) 

w 


{ 72 } 


afala tubsirun(a) 
maka apakah kalian 
tidak melihat 


fihfi) 
dl dafam- 
nya 

ir 


-“- If W9 ** 

""T , . . c _ii:ut i: *■«fft-ii li torki inn Ujnn nahSra 


tasykurun(a) wa la'allakum ' min faqllihT wa li tabtdgu ffhi 

bersyukur dan agar dari dan agar kalian men- di dalamnya 

kalian karunia-Nya cari (pada siang hari) _(malam)_ 


li taskunu 
agar kalian 
beristirahat 


wan nahara 
dan siang 




kuqtum la±Tna syuraka’iyal aina fa yaqulu ' yunSdThlm Wa yauma 

kalian yang 

IjLii 


syuraka’iyal 

sekutu-sekutu-Ku 


aina 
di mana 


) yaqulu 
maka Dia 
berfirman 


yunSdThim 
Dia memanggil 
mereka 


dan pada l , 7^t 
hari 


fa qulna 
maka Kami 
katakan 


syahTdaq ummatiq ^ ming kulli Wa naza’na 

saksi umat dari setiap dan Kami cabut 

(datangkan) 

V* 



*>>*« 

taz'umun(a) 
sangkakan 
(di dunia) 


- b --- mw — rar 

ma kanu *‘anhum wa dalla lillahi haqqa annal fa’alimu Iburhanakum hfitD 


apa yang 
mereka 


■‘anhum 

dari 

mereka 


wa 0alla 
dan sesat 


lillahi 

milik 

Allah 


haqqa 

kebenaran 


annal 

bahwa- 

sanya 


fa’alimu 
maka mereka 
mengetahui 

iff 


bukti-bukti 

kalian 


tunjukkan 




> 


c sty 

i 


fa baga 
Qarun ber¬ 
laku zalim 


musa 

Musa 


ming qaumi 
dari kaum 


kana 

ada 


qaruna 

Qarun 


urns 

Inna yaftarurifal 

sesung- {75} ada-adakan 

guhnya 


I. 'I i_I_ 1 : ^ n.nMVIknk.r. innn IvlS minol UI I|-[“7i \Ma Staindhll ’ — I — : L Irrt 


bil ‘usbati 
oleh golongan 


la tanu’u 
sungguh 
berat dipikul 


mafatihahu inria ma 
kunci-kuncinya sungguh apa 
yang 

iff 


minal kunuzi wa atain^hu 1 aiathlnl 

dari perbendaharaan dan Kami telah atas 

memberikannya mereka 


isi S3 a & ii (J 

fariblnCa) la yuhibbul innallaha iFtafrah qaumuhu lahu q&la ii quwwati 

orang-orang yang tidak sungguh janganlalh kaumnya kepada- berkata ketika kekuatan yang 

berbangga diri menvukai Allah kamuqembira nya punya^_ 


i yuhibbul 
tidak 
menyukai 


wa Id taqsa 
dan janganlah 
kamu lupa 



Ij!I 45^3 

15 rat ntSkallahl iri 


daral 

kampung 


atakallahud 
Allah berikan 
kepadamu 


pada apa 
yang (pahala) 


Wabtagi 
dan carilah { 76 } 


M ~crk\j 




Maike 

kepadamu 


ahsanaitahu 
Allah telah 
berbuat baik 


ka ma 
sebagaimana 


wa ahsing 
dan berbuat 
baiklah 






mufsidin(a) 
{77} orang-orang yang 
memtmat kerusakan 



13 yuFiibbul 
tidak 
menyukai 


innallaha 

sesungguhnya 


(vv) 

mnfciflinfal 13 vufiibbul innallaha ^ fi!-ard(i) ^ fasada ta pgi| 

i janganV' 

b£rbua^^^^K| 

,/ 


** -Iklifft*. 

$ynr.nw( 


iihH. 

IMI i* ii 

• Ounf*»li 




( 01 * 

o* 


p\u 7 o.ri 

Mrttiu Silflt* uwll 

iviMHdkl Wrtilb Wuu 
































































Juz Ke - 20 


ii iv wii 

•iiS A sA* *£&i Qi & 

m q'u;^i lom f inrlT ‘qIq f ilmin fi+T+f ihn inncm5 Asia 


ahlaka qad annallaha 

telah mem- sungguh bahwasanya 

binasakan Allah 


'ya‘lani a'wa lam 
dia me- apakah 
ngetahui tidak 


‘iqdT ‘ala ‘ilmin utTtuhu innama Qala 

di sisiku atas ilmu akan diberi- sesungguh- (Qarun) 
nya (harta) nya aku berkata 


9 s s 

ay 

> » 
4X4 

4 'A 

yb 



wa akdaru 
dan lebih 
banyak 

quwwataw 

kekuatan 

minhu 

darinya 

asyaddu huwa 

lebih dia 

man minal quruni 

orang dari umat-umat 

yang 

ming qablihT 
sebelumnya 

Y 

x // x 

/•> 

Vi , 

mm 

> » ' 

jasfj 


aia qaumlnj 
kepada 
kaumnya 

Fa kharaja 
maka dia 
keluar 

{78} 

mujrimun(a) 
orang-orang yang 
berdosa 

‘aq zunubihimul 
tentang dosa- 
dosa mereka 

wa la yus'alu 
dan tidak 
ditanya 

jam'a(n) 

pengumpulan 

(hartanya) 


i 3 C$i yp 


land ya laita 
bagi semoga 

kita sekiranya 


dun-ya 

dunia 


hayatad 

kehidupan 




>< 



Wa qala I 
dan {79} 

berkata 


s? 

'azTm(in) 

yang 

besar 




la zu hazzin 
benar-benar 
punya peruntungan 


innahu qarunu 

sesungguhnya kepada 

dia (Qorun) Qarun 



ii>r> • 'X ? 

It man khflirt il 6oi*/3hi illShi * \smWn\et im * ‘ilma 


ii man 
bagi orang 
yang 


khairul 

lebih 

baik 


Sawabullahi 

pahala 

Allah 


wailakum 

celakalah 

kalian 


‘ilma 

ilmu 


]yj\ 

utul 

diberi 


I 

Fa khasafna 
maka Kami 
benamkan (Qarun) 

“ W. M 

yaqsurunahG 
(da pat) 
menolongnya 



“ra —;— 


tsiilna 

orang-orang 

yang 


Mas 

kecuaii 


- a* * 

miq fi'atiy 
dari golongan 
yang 


wa la yulaqqaha 
dan tidak 
diperolehnya 


saliha(n) 

kebajikan 


wa ‘amila 
dan me- 
ngerjakan 


2 


lahQ 

baginya 


kana 

ada 


Li 


fa m3 
maka 
tidak 


£ s s » 

ar^(a) 

(kedalam) 

bumi 


^ ^ > 

wa bidarihil 
dan 

rumahnya 


tamannau 

meng- 

inginkan 





IP 

Waa?bahal r Q1 i 
dan jadilah t 01 * 


TT 

II may 
bagi siapa 
yang 




rizqa 

rezeki 


f*r 

<£'11 

yabsutur 

melapangkan 


minal-muqtasinn(a) 
termasuk orang-orang 
yang dapat membela diri 

— W - 


kana 

ada 


wa ma 
dan 
tidak 




waika-annallaha 
aduhai bahwasanya 
Allah 


tL 


Q i LmAC' 


bina la khasafa ‘alaina 

kami tentu Dia atas kami 

(juga) membenamkan 


>1 


mannaliahu 

Allah 

karuniakan 


>1 


yaquluna 
mereka 
berkata 

, VI 

* s s 


bil amsi 
kemarin 


makanahu 

tempatnya 


«• „ , vi : i’c 

xtiA \ t >7** 


naj'aluhg 
Kami men- 
jadikannya 


am lau la wa yaqdir(u) 
bahwa jika dan Dia me- 

tidak nyempitkan 





-J 

tfarui 

kampung 


Tllkerd 

itulah 


kafirun(a) 
loZj orang-orang yang kafir 
(terhadap nikmat Allah) 


13 yuflihu! 
tidak akan 
beruntung 


-- MW - 

i Sr ■« ffc 'oj 


waika-annahQ 

aduhai 

bahwasanya 


us 


lil-muttaqln(a) 
bagi orang-orang 
yang bertakwa 


wal ‘iqibatu wa la fasada(n) 
dan kesudahan dan tidak membuat 
(yang baik) kerusakan 


fil ardi ' ‘uluwwaq 
di bumi kesombo- 

ngan diri 


la yurTduna 
tidak 

dikehendaki 


o>AJJ 

III la±Tna 
bagi orang- 
orang yang 


AtsJ. 




bis sayyl’ati 
dengan 
kejahatan 


iS. 


ja’a 

datang 

(membawa) 


CSJ 

wa maq 
dan barang 
siapa yang 


minha 
dari nya 


T* - 




khairum 
(pahala yang) 
lebih baik 


fa lahG 
maka 
baginya 


bil hasanati 
dengan 
kebaikan 


ja’a 

datang 

(membawa) 


A 


^^<*1 fi 

fi zTnatih(T) 
dalam 

kemegahannya 

1ST 


•* ^ w 


mg utiya mkiia 

apa yang seperti 

diberikan (kekayaan) 


wisJji %% Qti 


. 

l . »> * 

miq duntllahi 
dari selain 
Allah 


min ‘ibadihT yasya’u 

dari hamba- Dia kehendaki 
hamba-Nya 


Maq 

barang {83} 
siapa yang 


w 



78* Dia (Qarun) berkata, "Sesungguhnya 
aku diberi (harta itu), semata-mata karena 
ilmu yang ada padaku" Tidakkah dia 
tahu, bahwa Allah telah membinasakan 
umat-umat sebelumnya yang lebih 
kuat daripadanya, dan lebih banyak 
mengumpulkan harta? Dan orang-orang 
yang berdosa itu tidak perlu ditanya 
tentang dosa-dosa mereka. 

79. Maka keluarlah dia (Qarun) kepada 
kaumnya dengan kemegahannya. Orang- 
orang yang mengiginkan kehidupan 
dunia berkata, "Mudah-mudahan kita 
mempunyai harta kekayaan seperti apa 
yang telah diberikan kepada Qarun, se¬ 
sungguhnya dia benar-benar mempunyai 
keberuntungan yang besar" 

80. Tetapi orang-orang yang dianugerahi 
ilmu berkata, "Celakalah kamu! Ketahuilah, 
pahala Allah lebih baik bagi orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan, dan (pahala yang besar) itu 
hanya diperoleh oleh orang-orang yang 
sabar" 

81. Maka Kami benamkan dia (Qarun) 
bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka 
tidak ada baginya satu golongan pun 
yang akan menolongnya selain Allah, 
dan dia tidak termasuk orang-orang yang 
dapat membela diri. 

82. Dan orang-orang yang kemarin 
mengangan-angankan kedudukannya 
(Qarun) itu berkata, "Aduhai, benarlah 
kiranya Allah yang melapangkan rezeki 
bagi siapa yang Dia kehendaki di antara 
hamba-hamba-Nya dan membatasi (bagi 
siapa yang Dia kehendaki di antara ham- 
ba-hamba-Nya). Sekiranya Allah tidak me- 
limpahkan karunia-Nya pada kita, tentu 
Dia telah membenamkan kita pula. Adu¬ 
hai, benarlah kiranya tidak akan berun¬ 
tung orang-orang yang mengingkari 
(nikmat Allah)." 

TUHAN MEMBALAS SUATU KEBAJIKAN 
DENGAN BERLIPATGANDA 

83. Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi 
orang-orang yang tidak menyombon- 
gkan diri dan tidak berbuat kerusakan di 
bumi. Dan kesudahan (yang baik) 616J itu 
bagi orang-orang yang bertakwa. 

84. Barang siapa yang datang dengan 
(membawa) kebaikan, maka dia akan 
mendapat (pahala) yang lebih baik dari- 
pada kebaikannya itu; dan barang siapa 
datang dengan (membawa) kejahatan, 
maka orang-orang yang telah menger¬ 
jakan kejahatan itu hanya diberi balasan 
(seimbang) dengan apa yang dahulu me¬ 
reka kerjakan. 


616) Yaitu surga 


















































4 


Surah Ke-29 


JuzKe-20 


396 


| 29. AI-'ANKABOT 




(Laba-lat 



@ r<n j 


JANJI ALLAH AKAN MEMENANGKAN NABI 
MUHAMMAD SAW. ATAS KAUMNYA 

85. Sesungguhnya (Allah) yang mewajib- 
kan engkau (Muhammad) untuk (melak- 
sanakan hukum-hukum) Al-Qur'an, be- 
nar-benar akan mengembalikanmu ke 
tempat kembali. 617 ) Katakanlah (Muham¬ 
mad), "Tuhanku mengetahui orang yang 
membawa petunjukdan orang yang berada 
dalam kesesatan yang nyata." 

86. Dan engkau (Muhammad) tidak per- 
nah mengharap agar Kitab (Al-Gur'an) itu 
diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) 
sebagai rahmat dan Tuhanmu, sebab itu ja- 
nganiah sekali-kali engkau menjadi peno- 
long bagi orang-orang kafir. 

87. danjangansannpai mereka menghalang^ 
halangi engkau (Muhammad) untuk (me- 
nyampaikan) ayat-ayat Allah, setelah ayat- 
ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah 
(manusia) agar (beriman) kepada Tuhanmu, 
dan janganlah engkau termasuk orang- 
orang musyrik. 

88. Dan jangan (pula) engkau sembah tuhan 
yang lain selain Allah. Tidak ada tuhan (yang 
berhakdisembah) selain Dia. Segala sesuatu 
pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan 
menjadi wewenang-Nya, dan hanya kepada- 
Nya kamu dikembalikan. 



AL-’ANKABOT 


Makkiyyah 
Sifiah ke-29:69 ay^t 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

COBAAN ITU ADALAH UKURAN BAGI 
SEMPURNA ATAU TIDAKNYA IMAN 5ESE- 
ORANG 

Cobaan ituAdalah Perlu 

1. AlifLam Mfm. 

2. Apakah manusia mengira bahwa mereka 
akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 
"Kami telah beriman" dan mereka tidak 
diuji? 

B. Dan sungguh, Kami telah menguji orang- 
orang sebelum mereka, maka Allah pasti 
mengetahui orang-orang yang benar dan 
pasti mengetahui orang-orang yang dusta. 

4. Ataukah orang-orang yang mengerjakan 
kejahatan itu mengira bahwa mereka akan 
luput dari (azab) Kami? Sangatlah buruk apa 
yang mereka tetapkan itu! 

5. Barang siapa mengharap pertemuan 
dengan Allah, maka sesungguhnya waktu 
(yang dijanjikan) Allah pasti datang. Dan Dia 
Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

Tiap-tiap Usaha Manusia Kemanfaatannya 
Kembali kepada Dirinya Sendiri 

6. Dan barang siapa berjihad, maka 
sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya 
sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari seluruh aiam. 


617) Kota Mekah. Inilah suatu janji dari Tuhan bahwa 
Nabi Muhammad saw. akan kembali ke Mekah sebagai 
orang yang menang, dan ini sudah terjadi pada tahun 
kedelapan Hijriyah, pada waktu Nabi menaklukkan 
Mekah. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi saw. 


r* 


rabbi qur Ha ma J Ari(ln> Isrftdffufa qur-Sna toiattal farada lait Innal 

Tuhan’ fcatakanJah Kepada tempat benar-benarafcan luntuk melaksana- telah me- Allah sesurtg- i 

ku (Muhammiid) kembali (fflamat) mengembalikanmu Nan) Al-Qur'an wajibkan yang cjtthnya 

nr— - “zzr - va --~~--— v/iw --— 

Uj Jt A*. I 

lnm ** i—iliibiifiirt •'.lu.ta iMHMMik' KLI jg'g mar| 

datang orang lebJh ms- 
yang ngetnhyl 

W 


kunia Wamfl mublntirO fl^lflllm huwa wa man Wlbudfl 

kamu- dan {851 yang dalam den orang dengan 

tidak nyata kesesatan yang petunjuk 


I* u; 

C 9 * - 


x ■» , 


— ; n , n tv — 

■bfi 34 $ 3 M 


mir ratiblkp 
daFi Tuhanmu 


r^hmatam ilia 

{sebrtgall suatu melalnkan 
rahmat 

'O^ 


KJtab 

(Al-Qur'an) 


Mri'h.a: 

kepadamu 


yiilqA tariff 

diturunkan bahwa mengharap 




an ay til i 
dan ayat-ayat 


Wa la yasuadunnaka 
dan jangan sampRil 
mereka menghafangiinu 


186) 

T*I 


lil-kafirrn(ii) 
bagi nrang-orany 
kafir 


zahiral 

pendcmg 


fa IS takQnanna 
maka janganlah sekaii- 
kali kamu menjadi 




\ 

4^1 


wa la takOnanno 
dan janganlah sekal 
Kail kamu menjadi 


m rabbika 
kepada 
Tuhanmu 


wad'u 

dan 

serulah 


Italhs 

kepadarnu 


urjzf^t 

diturunkan 


. \± 

tdtkala/ 

ketika 


bada 

setelah Allah 


m >1 A'c && 0 

IS ilSha akhar(a) ilShan ma'allShi Wa IS tad‘u minal-musyrikTn(a} 

tidak ada yang lain Tuhan bersama dan janganlah termasuk orang-orang 

tuhan 


ma'allShi 

bersama 

Allah 



Wa IS tad'u 
dan janganlah {87} 
kamu seru 

N 


minal-musyriklnta) 
termasuk orang-orang 
yang menyekutukan 


14 T' -jj % 


wa ilaihi hukmu 

dan ke- hukum (segala 
pada-Nya putusan) 


wajhah(u) 

wajah-Nya 


ilia 

kecuali 


haiikun 

binasa 


kuilu syai’in hu(wBj 

segala Dia 

sesuatu 



rahTm 

Maha Penyayang 


rahmSnir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 



SmannS 

kami 

beriman 


yaquIQ 

mereka 

berkata 


O li 

o' o' 

ay yutrakQ ay 

bahwa mereka bahwa 

dibiarkan 

raw 


nSsu 

manusia 


'O’ 

Ahasiban Alif LSm Mini 

apakah (1} AlifLam 

mengira 


reka beriman berkata dibiarkan mengira MTm 

< I* vvni ; fi 19 " 

y'Z-M i ^ - -r».M ^^ r\1 

^yjjl pfA-poz 3' >uJ j ojOXdjV 

fa la il * n Ia-VTna faffinnal \A/a hmH 1^ 


laiTna fa la ya'alamannailShul ming qablihim laiTna fatannal Wa laqad 
orang-orang maka Allah sungguh sebelum orang-orang telah Kami dan 

yang mengetahui mereka yang uji sungguh 


{ 2 } 


la yuftanOn(a) 
tidak akan 
diuji 




SjLJe && 


ya'malunas Ia2?na hasibal 

mengerjakan orang-orang mengira 

yang 


Am 

atau 


r' w 

{3} 


££ if 

yarjQ kSna Mang 
mengharap ada barang {4} 
siapa yang 


ma yahkumun(a) 
apa yang mereka 
putuskan 


o 

vE: 

sS'a 

sangat 

buruk 


kazibTn(a) 
orang-orang 
yang berdusta 


A 


wa la ya'lamannal §adaqu 

dan Dia sungguh benar 

mengetahui (beriman) 

XT 


yasbiquna ay 

mereka akan mendahului bahwa 

Kami (luput dari azab) 


oLll" 

sayyfiti 

kejahatan 




0 * 


Wa maq 'altm(u) 

dan barang {5} Maha 
siapa yang_Mengetahui 




yy 

mTuI wa huwas 
Maha dan Dia 

Mendengar 


& i. 

oy 


& 

la’at(in) 

pasti 

datang 


ajalailahi 
waktu Allah 
(yang dijanjikan) 


fa inna 
maka sesung- 
guhnya 


^ $ •*< 


vs 

4—jjbU4 Ljls JUbur 


iiqS’allahi 
pertemuan 
denaan AllahL, 


'a nil-'ala min (a) 
{■gj. dari semesta 


la g^niyyun 
benar-benar Mahakaya 
(tidak memerlukan) 


jAharta 

berjihad 































































lAS 


la nukaffiranna 
sungguh akan 
Kami hapus 


salihati 

kebajikan 


wa ‘amilu§ 
dan 

mengerjakan 




oG'ii GiiS 0 SlG 




"WT 


iqsana 

manusia 


Wa wa?$ainal 
dan Kami 
wasiatkan 


{7} 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kanu 

mereka 


la±T 

yang 


ahsanal 

(dengan balasan) 
lebih baik 


6 

v&a la najzlyannahum 
dan sungguh akan 
Kami balas mereka 


'‘ilmun 

ilmu 


( 8 ) 


laka ma laisa iftusyrika bT jahadaka wa in husna(n) bi walidaim 

bagi apayang agarkamu keduanya dan (agar melakukan) dengan kedua 

kamu tidak menyekutukan-Ku memaksa kamu jika kebaikan orang tuanya 

3i *0-4^ 

ta'malun(a) kunturri bi ma fa unabbfukum * marji'ul<um iiayya fa la tuti'huma 

kerjakan kalian dengan lalu akan Aku berita- tempat kembali kepada- maka janganlah kamu 

apa yang 


y> 

bihT 

dengan- 

nya 


\fej 0 Zj\j 


w 

»> 


fa unabbfukum 
lalu akan Aku berita- 
kan pada kalian 


marji'ukum 
tempat kembali 
kalian 


iiayya 

kepada- 

Ku 


fa 13 futmuma 

maka janganlah kamu 
menaati keduanya 


fi$~salihTn(a) 
dalam orang-orang 
yang saleh 


la nudkhilannahum 
sungguh akan Kami 
masukkan mereka 


§alibati 

kebajikan 


wa 'amilu$ 
dan 
mengerjakan 


3manQ 

beriman 


Wal lamina 
dan orang- 
orang yang 


lifi Ak J3%- s- -4. 


ja'ala fill3hi u 2 iya 

dia karena dia 

jadikan Allah disakiti 

v* 

<> 


fa biliahi imanna yaqulu 

maka kepada kami berkata 

apabila Allah beriman 


may Wa minan nasi 
(ada) orang dan di antara {9} 
yang manusia 




la yaqulunna mlr rabbika nasrum js’a wa la’irj ka'a 2 abillah(i) 

pasti mereka dari pertolongan datang dan sung- seperti azab 

akan berkata_Tuhanmu guh jika_Allah 

'alamtn(a) fi$udGril bi m3 Vi a‘lama 


fitnatan 

fitnah 


'alamin(a) 
semesta alam 
(semua manusia) 


fi$udGril bi m3 

(ada) dengan 

dalam dada apa yang 



HT 

\LL=> Si 


wr 


\>\\ 


munafiqTn(a) 

orang-orang 

munafik 


W 

wa la ya'lamannal 
dan sungguh 
Dia mengetahui 


i a‘lama a wa laisallShu fna'akum 
lebih bukankah bersama 

mengetahui Allah kalian 


smanG 

beriman 



, ft — 


kunna Inna 

kami sesungguh- 

nya kami 


{ s* 


Wa la ya'IarnannallShul 

dan sungguh ri qi 

Allah mengetahui 1 5 


UL 


JUuu 


sabrlana 
jalan kami 
(kemusyrikan) 


*>> -2? i 

\j*±\ 

(it)tabi‘Q 

ikutilah 


]P\ 

Smanut 

beriman 


min khatavahum bi hamilTna wa ma hum ' khafayakum walnabmil 


HI laiTna 
kepada orang- 
orang yang 



3 S (« 


teitno 

orang-orang 

yang 


Wa qalal 

dan riii 
berkata 1 J 


min khatavahum 
dari kesalahan- 
kesalahan mereka 


membawa 

(menanggung) 


dan tidaklah 
mereka 


khafayakum 
kesalahan- 
kesalahan kalian 


walnabmil 
dan kami akan mem¬ 
bawa (menanggung) 


»* 




•3®j »i*i 

wa asqalam asqalahum Wa la yahmilunna 


wa asqSlam 
dan dosa- 
dosa 


asqafahum 

dosa 

mereka 


Wa la yahmilunna 
dan sungguh mereka { 12 } 


akan memikul 



-.1?. 

2<S*cC 

min syai’(in) 
sedikitpun 


yaftarun(a) 

ada-adakan 


kanu 

mereka 






‘ammS qiyamati 

tentang Kiamat 

apa yang 


TWT . 

i -f ^ 


bumal wa la yus’alunna 
pada dan sungguh 

hari mereka akan ditanya 


0cii GLy 





sanatin 

tahun 


alfa ' ffhim 

seribu di dalam- 

nya 


fa lab&a 
maka dia 
tinggal 


la qaumihT 
kepada 
kaumnya 


nul^an arsalna 

Nuh Kami 

mengutus 


u -> O 

Wa laqad 

dan {13} 

sungguh 


w* 

zalimun(a) 
orang-oranc 
yang zalim 




wa hum fufanu 

dan banjirbesar 

mereka 


fa akha^ahumuf 'ama(n) 

lalu menimpa tahun 

mereka 





29. Al-'ANKABUT 
(Laba-laba) 




7, Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, pasti akan Kami 
hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka 
pasti akan Kami beri balasan yang lebih baik 
dari apa yang mereka kerjakan. 

Ajakan mempersekutukan Tuhan Harus Diten- 
tang Sekalipun Datongnya dari Ibu dan Bapak 

8. Dan Kami wajibkan kepada manusia agar 
(berbuat) kebaikan kepada kedua orang tu¬ 
anya. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang 
itu, maka janganlah patuhi keduanya. Hanya 
kepadaKu tempat kembalimu, dan akan Aku 
beritakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. 


Asbabun Nuzul ayat 8 


Dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa Uramu Sa'ad 
berkata kepada anaknya bahwa, ^Bukankah 
Allah menyuruh engkau berbuat baik kepada ibu 
bapakmu, Demi Allah, aku tidak akan makan 
dan minum hingga aku mati atau engkau kufur 
kepada Muhammad” Maka turunlafa ayat mi yang 
memermtahkan taat kepada ibu dan bapak kecuali 
kalau ibu dan bapaktiya menyuruh ntelanggar 
aturan Allah Swt (HR Muslim) 


9. Dan orang-orang yang beriman dan men¬ 
gerjakan kebajikan, mereka pasti akan Kami 
masukkan ke dalam (golongan) orang yang 
saleh. 

Sikap Orang yang Lemah Imannya dalam 
MenghadapiCobaan 

10. Dan di antara manusia ada sebagian 
yang berkata, "Kami beriman kepada Allah," 
tetapi apabila dia disakiti (karena dia ber¬ 
iman) kepada Allah, dia menganggap 
cobaan manusia itu sebagai siksaan 
Allah. 618 ) Dan jika datang pertolongan dari 
Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, 
"Sesungguhnya kami bersama kamu." 
Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang 
ada di dalam dada semua manusia ? 


Asbabun Nuzul ayat 10 


Lihat asbabun nuzul surah an Nisa ayat 97 dan 
surah al Nahl ayat 101 

11. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang 
yang beriman, dan Dia pasti mengetahui 
orang-orang yang munafik. 

12. Dan orang-orang yang kafir berkata 
kepada orang-orang yang beriman, "Iku¬ 
tilah jalan kami, dan kami akan memikul 
dosa-dosamu," padahal mereka sedikit pun 
tidak (sanggup) memikul dosa-dosa mereka 
sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar 
pendusta. 

13. Dan mereka benar-benar akan memikul 
dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa 
yang lain bersama dosa mereka, dan pada 
hari Kiamat mereka pasti akan ditanya 
tentang kebohongan yang selalu mereka 
ada-adakan. 

Cobaan terhadap Nabi Nuh a.s. 

14. Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama 
mereka selama seribu tahun kurang lima pu- 
luh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir 
besar, sedangkan mereka adalah orang- 
-orang yang zalim. 


618) Orang itu takut kepada kezaliman manusia, 
seperti ketakutannya kepada azab Allah, karena itu 
dia tinggalkan imannya itu. 


















































4 


398 


29. AI-'ANKABOT 
(Laba-laba) 


15. Maka Kami selamatkan Nuh dan 
orang-orang yang berada di kapal itu, 
dan Kami jadikan (peristiwa) itu sebagai 
pelajaran bagi semua manusia. 

Cobaan terhadap Nabi !brahim g.s. dan 
Nabi Luta.s. 


16. Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika dia 
berkata kepada kaumnya, "Sembahlah 
Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui. 

17. Sesungguhnya yang kamu sembah 
selain Allah hanyalah berhala-berhala, 
dan kamu membuat kebohongan. tV|£J| 
Sesungguhnya apa yang kamu sembah 
selain Allah itu tidak mampu memberikan 
rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki 
dari Allah, dan sembahlah Dia dan 
bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-]; 
Nya kamu akan dikembalikan. 

18. Dan jika kamu (orang kafir) mendus¬ 
takan, maka sungguh, umat sebelum 
kamu juga telah mendustakan {para 
rasul). Dan kewajiban rasul itu hanyalah 
menyampaikan (agama Allah) dengan 
jelas." 

19. Dan apakah mereka tidak memper- 
hatikan bagaimana Allah memulai pen- 
ciptaan (makhluk), kemudian Dia meng- 
ulanginya (kembali). Sungguh, yang 
demikian itu mudah bagi Allah. 

20. Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, 
maka perhatikanlah bagaimana (Allah) 
memulai penciptaan (makhluk), kemu¬ 
dian Allah menjadikan kejadian yang 
akhir, 620 > Sungguh, Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 

21. Dia (Allah) mengazab siapa yang Dia 
kehendaki, dan memberi rahmat kepada 
siapa yang Dia kehendaki, dan hanya 
kepada-Nya kamu akan dikembalikan. 

22. Dan kamu sama sekali tidak dapat 
melepaskan diri (dari azab Allah) baik di 
bumi maupun di langit, dan tidak ada 
pelindung dan penolong bagimu selain 
Allah. 

23. Dan orang-orang yang mengingkari 
ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan- 
Nya, mereka berputus asa dari rahmat-Ku, 
dan mereka itu akan mendapat azab yang 
pedih, 

619) Mereka menyatakan bahwa berhala-berhala itu 
dapat memberi syafaat kepada mereka disisi Allah, 
dan ini adalah kebohongan. 

620) Allah membangkitkan manusia setelah mati 
kelakdi akhirat. 





wa takhluquna 
dan kalian 
membuat 


au£3naw 

berhala- 

berhala 


miri dunillahi ' 
dari selain 
Allah 


135 * P 

‘indailahir fabtagu rizqari 'lakum la yamlikOna min duniliahi 


rezeki 

di sisi Allah 

maka (sebagai) 

cariiah rezeki 

kepada 

kalian 

i 

tuka±zibu 

kalian 

mendustakan 

w 

ab 

Wa in 
dan jika 

/*> 

■ Vf - 

V 

{17} 

^ £ 

turja'un(a) 

kalian 

dikembalikan 

ilaihi 

kepada- 

Nya 

& < 

lah(u) 

kepada- 

Nya 


la yamlikuna 
mereka 
tidak mampu 


min duniliahi 
dari selain Allah 


wasykuru 
dan bersyukurlah 


balagul m^l -alar rasuli Wa iT)ei *minn nahliknrn 




balagul 
menyampaikan kecuali 
(agama Allah) 


‘alar rasuli 
atas rasul 






n 

*> 


wa m& iming qablikurn 

dan dari sebelum 
tidak kalian 


umamum 

umat-umat 


wa'buduhu 
dan sembahlah 
Dia 

777 r *7 

jlaa 

ka ±£ aba ft gad 

telah maka 

mendustakan sungguh 


Sumrna khalqa 
kemudian penciptaan 
(mahluk) 


yubdi'ullahul 
Allah memulai 


kaifa 

bagaimana 


yarau 

mereka 

perhatikan 


\ wa lam 
dan apakah 
tidak 


mubm(u) 
{18} yang nyata 


“■r 


£&* $ 0 %-k U 


fil ardi 
di muka 
bumi 



sTru Qul 

berjalanlah katakan- m qi 

lah 

mwr — mm 


yasir(un) 
mudah 


‘alallahi Ik lika 
bagi Allah demikian 
itu 


sliSJl 

nasy-atal 

kejadian 


tj&i 


w 

> 


inna yulduhtffl) 

sesung- mengu- 

guhnya langinya 




Xzi (jr 4 <7==^ -Oil Cl 




yunsyi’un surnmallahu 
menjadi- kemudian 

kan Allah 


khalqa 

penciptaan 

(makhluk) 



SSSk c 


w 


wa yarhamu yasyb u 

dan Dia Dia 

merahmati kehendaki 



, H (I 



, mm w 

min duniliahi I wa ma lakum fis-sama'i wa la n. ard< x 


wa ma lakum 
dan tidak 
bagi kalian 


fis-sama'i 
di langit 


wa la 
dan tidak 
(pula) 


DI ard' 
baik 
di bumi 


^ ** > 

bi iyatiilahi 
kepada ayat-ayat 
Allah 


&sr 

kafam 

kafir 




~war 


SjP'J 

Wal laATna 
dan orang-orang 
yang 


{ 22 } 


wa la na$ffffr$ 
dan tidak 
penolong 


tL £%& 

'a±abun lanum wd’uis’ika 


azab bagi 

mereka 


» ^ » 

~ rnir rahmatT 
dari rahmat-Ku 


Guiltjalrth 


I’iSii 


uQi 


ya isu 
putus asa 


ulTika 

mereka 

I itu 

ll* laiim 

Ailhrid l : £«i'T| 





























































29. AI- # ANKABUT 
(Laba-laba) 


399 


» 


j\sj Xy * 


kepadanya 


t 'hz 0 u 

Wa wahabna haklm(u) ‘azizul huwa! innahu ila rabbi muhaji 

dan Kami Mahabi- Mahaperkasa Dia sesungguhnya kepada berpin 

anugerahkan jaksana _ Dia Tuha nku_ 

- n - mv x 

wa! kitaba nubuwwata ff zurriyyatihin wa ja‘aina wa ya’quba istii 

dan kenabian pada dan Kami dan Ya'kub Ish 

Al-Kitab keturunannya jadikan 


lahu 

kepadanya 


larmnas-salihin(a) 
termasuk orang- 
orang yang saleh 


fii akhirati 
di akhirat 


wa innahu 
dan sesung¬ 
guhnya dia 


fid dun-ya 
di dunia 


wa atainahu 
dan Kami 
beri dia 




it vr 




fahisyah(ta) 
perbuatan keji 
(homoseksual) 


la la’tunal 
benar-benar 
mengerjakan 


4-sj^ 3 b y. 


0 

{28} 




irmakum 

sesungguhnya 

kalian 

(I 


li qaumihT 
kepada kaumnya 
(Sodom) 


qala 

dia 

berkata 


It 

ketika 


Wa iutan 
dan Lut {27} 


\ 9 


minal-'alamln(a) 
dari semesta aiam 


min shadirn 
dari seorang pun 


^4? 

biftS^ 

dengan- 

nya 




li 


ma sabaqakum 
belum pernah 
sebelum kalian 

¥¥ 


PM M 

wa ta’tuna salUla wa taqta‘unas bjsia la tatunar l a innakdm 

dan kalian jalan dan kalian laki-laki benar-benar apakah sesun< 

mengerjakan 


dan kalian 
memutus 


benar-benar 

mendatangi 




apakah sesung¬ 
guhnya kalian 


ilia 

kecuali 


qaumihT 

kaumnya 


-r^fr 

jawaba 

jawaban 


kana fa ma mungkar(a) ’ ft nadTkumul 

ada maka kemung- dalam tempat 

tidak 


mungkar(a) 
kemung- 
karan 


ft nadikumul 
dalam tempat 
pertemuan 


w 


mina$-sadiaTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang benar 

vj>* 

{30} 



5] lilcJli bill MU b\ 

^ X i, i, ^ - / 


ing 

jika 


qalu’ anij 

mereka bahwa 



24. Maka tidak ada jawaban kaumnya 
(Ibrahim), selain mengatakan, "Bunuh- 
lah atau bakarlah dia/'lalu Allah menyela- 
matkannya dari api. Sungguh, pada yang 
demikian itu pasti terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang yang beriman. 

25. Dan dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguh¬ 
nya berhala-berhala yang kamu sembah 
selain Allah, hanya untuk menciptakan 
perasaan kasih sayang di antara kamu 
dalam kehidupan di dunia, kemudian pada 
hari kiamat sebagian kamu akan saling 
mengingkari dan saling mengutuk; dan 
tempat kembalimu ialah neraka, dan sama 
sekali tidak ada penolong bagimu." 

26. Maka Lut membenarkan (kenabian 
Ibrahim). Dan dia (Ibrahim) berkata, 
"Sesungguhnya aku harus berpindah ke 
(tempat yang diperintahkan) Tuhanku; 
sungguh, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha 
biiaksana." 

27. Dan Kami anugerahkan kepada 
Ibrahim, Ishak dan Ya'kub, dan Kami jadi¬ 
kan kenabian dan kitab kepada keturu¬ 
nannya, dan Kami berikan kepadanya ba- 
lasannya di dunia; 621) dan sesungguhnya 
dia di akhirat, termasuk orang yang saleh. 

28. Dan (ingatlah) ketika Lut berkata 
kepada kaumnya, "Kamu benar-benar 
melakukan perbuatan yang sangat keji 
(homoseksual) yang belum pernah 
dilakukan oleh seorang pun dari umat- 
umat sebelum kamu. 

29. Apakah pantas kamu mendatangi 
laki-laki, menyamun, 622) dan mengerjakan 
kemungkaran di tempat-tempat perte- 
muanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak 
lain hanya mengatakan/'Datangkanlah ke¬ 
pada kami azab Allah, jika engkau terma¬ 
suk orang-orang yang benar." 

30. Dia (Lut) berdoa,"Ya Tuhanku, to- 
longlah aku (dengan menimpakan azab) 
atas golongan yang berbuat kerusakan 
itu." 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Secara umom, bacaan Al-Qur'an ada dua macani: 
(1) bacaan mytawatir yang diamalkan dan 
disepakati, dan; (2) bacaan yang syadz (aneh) 
Sementara itu ada pandangan lain yang 
hanya menilik sisi fenomena vanast bacaan, 
tidak sampat kepada pembawanya Menyrut 
pandangan tersebut, bacaan Al-Qur'an ada yang 
masyhur, dhaif, dan lain sebagamya 


621) Dengan memberikan anak cucu yang baik, 
kenabian yang terus-menerus pada keturunannya, 
dan puji-pujian yang baik. 

622) Sebagian mufasir mengartikan taqta'unas 
sab/7 dengan "melakukan perbuatan keji terhadap 
orang-orang yang dalam perjalanan," karena mereka 
sebagian besar melakukan homoseksual itu dengan 
tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. 
Ada lagi yang mengartikan dengan "merusak jalan 
keturunan" karena mereka berbuat homoseksual. 





























































4 


__ I 29.AI-'ANKABUT 

400 j (Laba-laba) 


31. Dan ketika utusan Kami (para malaikat) 
datang kepada Ibrahim dengan membawa 
kabar gembira, 623 * mereka mengatakan, 
"Sungguh, kami akan membinasakan 
penduduk kota (Sodom) ini karena pendu- 
duknya sungguh orang-orang zalim." 

32. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya di 
kota itu ada Lut." Mereka (para malaikat) 
berkata, "Kami lebih mengetahui siapa 
yang ada di kota itu. Kami pasti akan 
menyelamatkan dia dan pengikut-peng- 
ikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk 
orang-orang yang tertinggal (dibinasa- 
kan)." 

33. Dan ketika para utusan Kami (para 
malaikat) datang kepada Lut, dia merasa 
bersedih hati karena (kedatangan) me¬ 
reka, 624) dan (merasa) tidak mempunyai 
kekuatan untuk melindungi mereka, 
dan mereka (para utusan) berkata, "Ja- 
nganlah engkau takut dan jangan (pula) 
bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan 
menyelamatkanmu dan pengikut-peng- 
ikutmu, kecuali istrimu, dia termasuk 
orang-orang yang tinggal (dibinasakan)." 

34. Sesungguhnya Kami akan menurun- 
kan azab dari langit kepada penduduk 
kota ini karena mereka berbuat fasik. 

35. Dan sungguh, tentang itu telah Kami 
tinggalkan suatu tanda yang nyata 625) 
bagi orang-orang yang mengerti. 

Cobaan terhadap Nabi Syu'aib a.s. 

36. Dan kepada penduduk Madyan, (Kami 
telah mengutus) saudara mereka Syu'aib, 
dia berkata, "Wahai kaumku! sembahlah 
Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan 
jangan kamu berkeliaran dibumi berbuat 
kerusakan." 

37. Mereka mendustakannya (Syu'aib), 
maka mereka ditimpa gempa yang dah- 
syat, lalu jadilah mereka mayat-mayat 
yang bergelimpangan di tempat-tempat 
tinggal mereka, 

Cobaan Terhadap Nabi Hud a.s. dan Nabi 
Saleh a.s. 

38. juga (ingatlah) kaum 'Ad dan 
Samud, sungguh telah nyata bagi kamu 
(kehancuran mereka) dari (puing-puing) 
tempat tinggal mereka. Setan telah 
menjadikan terasa indah bagi mereka 
perbuatan (buruk) mereka, sehingga 
menghalangi mereka dari jalan (Allah), 
sedangkan mereka adalah orang-orang 
yang berpandangan tajam, 

623) kabar bahwa Nabi Ibrahim a.s., akan mendapat 
putra. 

624) Nabi Lut a.s. merasa bersedih hati akan 
kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka 
berupa pemuda yang rupawan, sedangkan kaum 
Nabi Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang 
rupawan untuk melakukan homoseksual. Dan dia 
merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana 
ada gangguan dari kaumnya. 

625) Bekas-bekas reruntuhan kota sodom, negeri 
kaum Lut. 



19CI 


Mb hi i 


rmjfiHkO 
membinasakan 


131 giis taij irZ. &j 

— "T .. . _ ^ i. _i. j I-.. 


inna qalu 

sesungguh- mereka 
nya kami berkata 


bil busyra 
dengan kabar 
gembira 


ibrahima 

Ibrahim 


rusuluna 
utusan Kami 
(para malaikat) 


ja’at Wa lamma 
datang dan 

tatkala/ketika 


CB) \ji[£==a oj. ojjt jil 


T 


{313 


qrang^fFrang 
yang zalim 


kanu ahlaha inna qaryah(ti) 

mereka penduduknya sesung- negeri 

guhnya (sodom) 


ha±ihil '"'abH 

penduduk 


$$ UJ <£,i & 

** S.*** 00 , ■ _ _ „ = IfTKe Inna j'iJh.l* 


la nunajliyannabu ftha bi mag 
sungguh akan kami di dalam- siapa 

selamatkan dia nya_yang 


j'lamu nahnu 

lebih kami 

mengetahui 


qaiu 

mereka 

berkata 


lufca(n) 

Lut 


flha 

didalam- 

nya 


inna Q3la 

sesung- (Ibrahim) 
guhnya berkata 


” \\x' 




Wa lartima 
dan 

tatkala/ketika 


{32} 


minal-gabirin(a) 
termasuk orang-orang 
yang tertinggal 


kanat 

ada 


yi Kuij 


(im)ra-atahu 

istrinya 


» — «v 


illam wa ahlahty 

kecuali dan 

penduduknya 

— i t j — mar~ 


i ✓ ^ 

zaraw bihim 
kekuatan dengan 

mereka 


wa daqa 
dan 
sempit 


bififm 

dengan 

mereka 


sT a 
dia merasa 
susah 


IQtaq 

Lut 


\ a) 3j»I5 2#? 


(im)ra-ataka 


Ji 


pjsuluna 
utusan Kami 
(para malaikat) 


ja'at ar\ 

datang bahwa 




* ' < 


illam wa ahlaka munajjuka inn3 

kecuali dan menyelamatkan sesungguhnya dan jangan 

pengikutmu kamu Kami bersedih ha ti 


wa 13 tahzan 13 takhaf wa q«ifO 


janganlah dan mereka 
kamu takut berkata 


— ’wm - mm - i* 


‘ala ahli 
atas 

penduduk 


munziluna 

menurunkan 


Inna 

sungguh 

Kami 


{33} 


minal-gabirln(a) 
termasuk orang-orang 
yang tertinggal 


katial 

dia 




yafsuqun(a) 
berbuat fasik 


k3nu 

mereka 


bi m3 
atas 

apa yang 


minas sama i 
dari langit 


rijzanrf^ 
(berupa) 
siksaan 


qaryati 

negeri 

(Sodom) 


.«« -- tfi 


ya'qilunfa) iTqaumiy bayyinatal ayatam minh3 

yang bagi yang bukti dari negeri 

berakal kaum nyata (pelajaran) negeri itu 

~MW 


1^4 t 


taraknS 

Kami 

tinggalkan 




tm 

Wa laqat 
dan sungguh 


{34} 


- ** - 

fa 'akhShum Wa il§ madvana 


(u’)budull3ha 

sembahlah 

Allah 


y3 qaumi' 
wahai 
kaumku 


fa q3!a 
maka dia 
berkata 


syu'aibari 

Syu'aib 


akhShum 
(diutus) saudara 
mereka 


Wa i!3 madyana 

dan kepada [351 

Madyan 1 


'oetfia 




mu fsidm(a) 
berbuat 
kerusakan 


fii ardi 
di bumi 


wa la ta'sau 
dan janganlah kalian 
melakukan kejahatan 


akhira 

akhir 


lyaumal 
(di) hari 


waipjl 

danh^rapkai» 

(pahara) 




XJJ& 


> >z 

1 fa akhatathunriur 
lalu menimpa 
mereka 


Fa kaiiabuhu 
maka mereka {36} 

mendustakannya (Syu'aib) 


- JM-(I 

J3 J OL 


wa qat 
dan 

sungguh 


wa Samuda 
dan 
Samud 


Wa ‘3daw 
dan'Ad 


ja$imln(a) 
mayat-mayat yang 
bergelimpangan 


r i 

1 ^filTanhrm 




syaifanu 

setan 


lahumusy 

bagi 

mereka 


wa zayyana 
dan menjadikan 
memandang baik 



mim masSklnihim 
dari tempat 
tinggal mereka 


bagi kalian 


— W*w " ^ ^ 

nrrtjstabairinfa) wa kanu ‘anis saddahum * a rnfllfilHJ^ I 































































sabiqln(a) 
orang-orang 
yang luput 





fil ardi 
di bumi 


C&j 1 

ha^ihafrO slaihi arsalna man ' fa minhum 


fastakbarii 
akan tetapi mereka 
berlaku sombonq 


bil bayyinati 
dengan keterangan 
yang nyata 


hasiba(n) 
hujan batu 
kerikil 


‘alaihi 

atasnya 


* * 

JLuiL>- 


arsalna man 

Kami (ada) orang 
kirimkan yang 

U 


fa minhum 
maka di antara 
mereka 


j- 3 

bi zambihT 
karena dosa- 
dosanya 


r ' 

ki. 




akhazna 

Kami 

siksa 


bifiil khasafna 
dengan- Kami benamkan 



a>j3I 


wa minhum 
dan di antara 
mereka 


li yazlimahum 
untuk menganiaya 
mereka 


saihah(tu) 
suara keras 
mengguntur 

M 


akhazathus 

menimpanya 


* 3 ? 

Fa kullan 

maka masing- (39} 
masing 

« - 

»« ^ 

<y 4 j* i 

man wa minhum 
orang dan di antara 


yang 


mereka 


*1^4 4I1I dA^=>\j»j C Li>l <>3 


(allihu) 

Allah 


wa ma kana 
dan tidaklah 


agraqna 

Kami 

tenggelamkan 


man 

(ada) orang 
yang 


wa minhum 
di antara 
mereka 

1ST 


arci(a) 

bumi 




InZrnat Ma&alul 

orang-orang perumpa- 

yang maan 


{40} 


yazlimun(a) 

menganiaya 


arjfusahum 
diri mereka 


kanu 

mereka 


O 

wa laking 
akan tetapi 




-«r 


; angkabut{i) 

laba-laba 


“wr 


ka masalil 
seperti 

perumpamaan 


fc3Ji 

auliya’a 

pelindung 





(it)takhatu 

mereka 

mengambil 


^?l > »>>?< ^ 

<J3»J y • $ 


'angkabut(i) 

laba-laba 


labaitul 

sungguh 

rumah 


buy'uti 

rumah- 

rumah 


- w -— 3T 

pJc J. # 

ma vad'Qna ' valamu innallaha 


auhanal 

paling 

lemah 


oij 

wa inns 
dan sesung- 
guhnya 



baita(n) 

rumah 


ma yad'Qna 
apa yang mereka 
seru 


» yalamu 
mengeta- 
hui 


Innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


{41} 


ya'lamun(a) 

mengetahui 


\j>\Z=> 

kanu 

mereka 


--w 

Wa tilkal * hakmi(u) ‘azTzul wa huwal miq syai'(in) rn jn dunihT 

dan itu {42} Ma’habijaksana Mahaperkasa dan Dia dari sesuatu se | a j n Dj a 


hakim(u) 

Ma’habijaksana 


Mahaperkasa 


miq syai'(in) 
dari sesuatu 


min clunihi 
dari selain Dia 


— 


'alimun(a) 
orang-orang 
yang berilmu 


“3 W9 - ¥9 




dial 

kecuali 


fT ±§lika 
pada yang 



ya'qiluhS 

memaha- 

minya 


wa ma lin-nas(i) 

dan tidak bagi 

dapat_manusia 


na^ribuha 

Kami 

membuatnya 


amftaiu 

perumpamaan- 

perumpamaan 


u*J*b 


bll-haqq(i) 


wal ar^a 
dan bumi 


■pj 13 \ 0 

samSwSti Khalaqallahus 

langit Allah {43} 




mlnal kitabi 
dari Al-Kitab 





vv 

£1 3 


•• ^ 


■ ‘Zs'L'l 

ilaika 

**ma uftiya 

Utlu 

lil-muTninln(a) la ayatal 

kepadamu 

apa yang 
diwahyukan 

bacalah {44} 

bagi orang-orang benar-benar 

yang beriman terdapat tanda 


del \ 


- \ 


‘anil faftsya’i ' 
dari perbuatan 
keji 


tanhi 

mencegah 


salSta 

salat 



guhnya 


$alah(ta) 

salat 


jjuc 


ma ta?na'un(a) 
apa yang kalian 
kerjakan 

jiuTtlv 



yalamu 

mengetahui 


wallahu 
dan Allah 



\ JLi 


If ^ Guit nutt 


U((3 ftpti 


wa la zikrullahi 
dan sungguh mengingat 
Allah (salat) 


c miirtFi 

Silnti Tiiwilah 
- ' *1^ #rl4lt t-i,f f 

0m ,* r.Gacixi Uxitn 


■wal-mungkar(i) 
dan 

mungkar 

rar 






29. AI-'ANKABUT 
(Laba-laba) 


401 




Cobaan terhadap Nabi Musa a.s. 

39. dan (juga) Karun, Fir'aun dan Haman. 
Sungguh, telah datang kepada mereka 
Musa dengan (membawa) keterangan- 
keterangan yang nyata. Tetapi mereka 
berlaku sombong di bumi, dan mereka 
orang-orang yang tidak luput (dari azab 
Allah). 

Perfawanan terhadap Kebenaran Pasti 
Hancur 

40. Maka masing-masing (mereka itu) 
Kami azab karena dosa-dosanya, di 
antara mereka ada yang Kami timpakan 
kepadanya hujan batu kerikil, ada yang 
ditimpa suara keras yang mengguntur, 
ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, 
dan ada pula yang Kami tenggelamkan. 
Allah sama sekali tidak hendak menzalimi 
mereka, akan tetapi merekalah yang 
menzalimi diri mereka sendiri. 

41. Perumpamaan orang-orang yang 
mengambil pelindung selain Allah adalah 
seperti laba-laba yang membuat rumah. 
Dan sesungguhnya rumah yang paling 
lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya 
mereka mengetahui. 

42. Sungguh, Allah mengetahui apa saja 
yang mereka sembah selain Dia. Dan Dia 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini 
Kami buat untuk manusia; dan tidak ada 
yang akan memahaminya kecuali mereka 
yang berilmu. 

44. Allah menciptakan langit dan bumi 
dengan haq. 6261 Sungguh, pada yang 
demikian itu pasti terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
beriman. 


AL-QUR'AN MENYUCIKAN JIWA 
MANUSIA 

Shalat Mencegah Kejahatan 

45. Bacalah Kitab (Ai-Qur 7 an) yang telah 
diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan 
laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat 
itu mencegah dari (perbuatan) keji dan 
mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat 
Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya 
dari ibadah yang lain). Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 


6261 Allah menciptakan semua yang disebutkan itu 
bukan dengan percuma, melainkan dengan penuh 
hikmah. 



























































€ 


29* AI-'ANKABUT 
(Laba-laba) 


402 j 


Cara Berdebat dengan Orang-orang yang 
Bukan Islam 

46. Dan janganlah kamu berdebat de¬ 
ngan Ahli Kitab, melainkan dengan cara 
yang baik, kecuali dengan orang-orang 
yang zalim di antara mereka, 627) dan 
katakanlah, "Kami telah beriman kepada 
(kitab-kitab) yang diturunkan kepada 
kami dan yang diturunkan kepadamu; 
Tuhan kami danTuhan kamu satu; dan ha- 
nya kepada-Nya kami berserah diri." 

47. Dan demikianlah Kami turunkan 
Kitab (Al-Qur'an) kepadamu. Adapun 
orang-orang yang telah Kami berikan 
Kitab (Taurat dan Injil) mereka beriman 

kepadanya (Al-Qur'an); dan di antara 
mereka {orang-orang kafir Mekah) ada 
yang beriman kepadanya. Dan hanya 
orang-orang kafir yang mengingkari ayat- 
ayat Kami. 

48. Dan engkau (Muhammad) tidak per- 
nah membaca sesuatu kitab sebelum 
(Al-Qur'an) dan engkau tidak (pernah) 
menulis suatu kitab dengan tangan 
kananmu; sekiranya (engkau pernah 
membaca dan menulis), niscaya ragu 
orang-orang yang mengingkarinya. 

49. Sebenarnya, (Al-Qur'an) itu adalah 
ayat-ayat yang jelas di daiam dada orang- 
orang yang berilmu.628) Hanya orang- 
orang yang zalim yang mengingkari ayat- 
ayat Kami. 

50. Dan mereka (orang-orang kafir Me¬ 
kah) berkata, "Mengapa tidak diturun¬ 
kan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" 
Katakanlah (Muhammad), "Mukjizat-muk¬ 
jizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya 
seorang pemberi peringatan yang jelas." 

51. Apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwa Kami telah menurunkan kepadamu 
Kitab (Al-Qur'an) yang dibacakan kepada 
mereka? Sungguh, daiam (Al-Qur'an) itu 
terdapat rahmat yang besar dan pelajaran 
bagi orang-orang yang beriman. 

52. Katakanlah (Muhammad), "Cukuplah 
Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. 
Dia mengetahui apa yang di langit dan 
di bumi. Dan orang yang percaya kepada 
yang batil dan ingkar kepada Allah, 
mereka itulah orang-orang yang rugi." 



627) Orang-orang yang setelah diberikan kepada- 
nya keterangan-keterangan dan penjelasan-penje- 
lasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap 
membantah dan membangkang serta tetap menya- 
takan permusuhan. 

628) Ayat-ayat Al-Qur'an itu terpelihara daiam dada 
dengan dihapal oleh banyak kaum muslimin turun- 
temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak 
ada seorang pun yang dapat mengubahnya. 






hiya bill at! JE3 

dia dengan kecuali 

yang 

rwr 


kitab i 

Kitab 


ahlal Wa la tujadilu 

ahli dan janganlah 

kalian berdebat 


djiij 0 \ 0 siiTlS 


» > 


wa utibIh ilaina 

dan kepada 

diturunkan kami 


uqzila billa£i 

diturunkan kepada 

yang 


amanna wa qulu minnum 

kami dan di antara 

beriman katakanlah mereka 


£i£ Si 

zalamu Jajir 
zalim orang-orang 
yang 


■m. l^hfi inuo nohnu u^ohirli i w VA/a lIstHl llci ilTI WPl ll^hlin^l I -. ■* Ml"! 


muslimun(a) 
I4vr berserah diri 


(orang-orang muslim) 


lahu wa nahnu 
kepada- dan 

Nya kami 


wahiduw 

satu 


wa ilahukum 
dan Tuhan 
kalian 


wa ilahuna 
dan Tuhan 
kami 


* otciin^hi it 


itaikum 

kepada 

kalian 


kitaba atainahumul fallazina kitab(a) 

Al-Kitab Kami berikan maka orang- Al-Kitab 

kepada mereka orang yang (Ai-Qur'an) 


ilaikal aqzalna 

kepadamu Kami 

turunkan 


w* kazaiiha 

dan 

demikianlah 


^ - _ > 

in ayatina 
ayat-ayat 
Kami 






«v 

*rnmg kitatuw 

dari suatu 
Kitab 


yajhadu wa ma bih(T) 
menging- dan dengan- 
kari tidaklah nya 

I<1U 


-.(« , W O J 

> '-5 * ^ c J. 

oiit a* i fi 


yu mmu may 
beriman (ada) orang 
yang 


wa min ha’ula’i bih(T) 

dan di antara dengannya 

mereka (al-qur'an) 



s ^ 'C 9 > , ft vti 


ming qablihi 
sebelumnya 
(Al-Qur'an) 


tatlu 

bacakan 


kuqta Wa ma , 
kamu dan 

tidak 


kafirun(a) \M 

orang-orang kecuali 

yang kafir 


s> 

J* 

huwa 

ia 

(Al-Qur'an) 


£ 



\%\ 

sX 1*. T.Ca 

l&Sfj 



Bal 

mubtilun(a) 

lartabai 

izal 

bi yaminika 

wa la iaknutiuhO 

bahkan 

1481 orang-orang 

1 1 yang mengingkari 

tentu ragu- 
ragulah 

jika 

demikian 

dengan tangan 
kananmu 

dan kamu tidak 
menulisnya 



U » * 

'M'' 


yajhadu 

mengingkari 


wa ma 
dan 

tidaklah 


'ilm(a) 

ilmu 



utul 

diberi 


fr suduril 
di daiam 
dada 


9 > f 9 S 


* - «r» — :-— ; <. *w 

Ui ‘alaihi laula uqzila Wa qalu ?alimun(a) illaz bf&ydbnft * 

k#sri lali ___. 


bayyinatuq aytfturo 

yang ayat- 

jelas ayat 

VJT 


kepada- 

nya 

W 


mengapa tidak 
diturunkan 

“ v*it 

r.i, 


. .3 qalu 
dan mereka 
berkata 


{49} 


?alimun(a) 
orang-orang 
yang zalim 


illaz 

kecuali 


bl Aydtmi 
ayat-ayat 
Kami 

»7T 


5! - & is" lu X- & 

U Xj>\J 4js\JZZ£: UjJ. J 3 

nazlrurn ana wa innama 'iqdallah(i) ayatu innamal qul mir rabbih(I) ^yStuni 

pemberi aku dan sungguh di sisi ayat-ayat sungguh katakan- dari ayat-ayat 

leringatan hanyalah Allah hanyaiah iah Tuhannya _ _ 

kitaba ‘alalkal anzalna anna yskfihim Awalam _ mubm(um) 




kitaba 

Al-Kitab 

(Al-Qur'an) 


anna 

bahwa 

Kami 


yakfihim 
cukup bagi 
mereka 


Awalam 

apakah 

tidak 


tM 


i-j 

'liqaumiy wa iikra 

bagi dan peringatan 

kaum (pelajaran) 



3 


ff zalika 
pada 

demikian itu 



,_ ft1 mubin(un) 

l5Uj yang 

nyata 


‘alaihim 

kepada diba- 

mereka cakan 






menjadi 

saksi 


wa bainakum 
dan antara 
kalian 


bainT 

antara 

aku 


billahi 

dengan 

Allah 




kafa Qul 

cukuplah katakanlah l-> 

(Muhammad) 


yu’minun(a) 
yang beriman 






































































JuzKe-21 






rs 






» 




>'.a 

* 1 aja’ahumul 
pasti datang 
kepada mereka 


141 x 






wa laula ataliiiri 
danjikatidak 
ada waktu 


dengan azab 


musanimai 

yang 

ditentukan 




W 


"'bil-'azabO) 

dengan 


Yssta'jilunaka 
dan mereka minta 
disegerakan kepadamu 


5|-* I " 

Wa ya^a>1ianaka 
dan mereka minta 
disegerakan kepadamu 

h - iirir 

(%-*> 41^0 

layasy'urun(a) wa hum bagtataw wsnlaya’tiyannahum 

tidak dan dengan dan sungguh akan 

menyadari mereka tiba-tiba datang kepada mereka 


-: 777 \^rw3Z - *» - n — 

> \<"%\ >> I 0S vCtl -tT. >1 fx 

c-jlXJl IJfc, OLrr^j. Ai4>xJ oij 

* ‘a±abu » yagsyahumul Yauma '* lamuhTtatum liahannama wa inna 

azab menutup pada hari { 54 } bil-kafirTn(a) pasti neraka dan 

mereka (ketika) orang-orang kafir meliputi Jahanam sungguh 

w 


ta'rnalfinfaT 1 ma knntiim 7finM wa vanitln ariulihim wa min tahti * min fminihim 


ta'rnalun(a) 

kalian 

kerjakan 


ma kuqtum 
a pa yang 
kalian 


zuqu 

rasakanlah 


wa yaquiu 
dan Allah 
berfirman 


fa'budun(i) 
maka sem- 
bahlah Aku 


' \'C r -' » . *T T>'\ <».m ^ x ^ gm 

I <i)J- 13" 4 (lyJul <Ss 


arjulihim 
kaki 
mereka 

If «» 


wa miq tahti 
dan dari bawah 


miq fauqihim 
dari atas 
mereka 


fa iyyaya 
maka hanya 
kepada-Ku 


wasi'atuq 

luas 


ardT 

bumi- 

Ku 


<r 

0 . 

inna 
sesung- 
guhnya 




amanu 

beriman 


lazTna 

yang 


Ya ‘ibadiyal 
wahai hamba- {55} 

hamba-Ku 


29. AI-'ANKABOT 
(Laba-laba) 


Azab Allah Pasti datang pada Waktunya 

53. Dan mereka meminta kepadamu agar 
segera diturunkan azab. Kalau bukan karena 
waktunya yang telah ditetapkan ,629) niscaya 
datang azab kepada mereka, dan {azab itu) 
pasti akan datang kepada mereka dengan 
tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. 

54. Mereka meminta kepadamu agar segera 
diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka 
Jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir, 

55. Pada hari (ketika) azab menutup mereka 
dari atas dan dari bawah kaki mereka dan 
(Allah) berkata (kepada mereka), "Rasakanlah 
(balasan dari) apa yang telah kamu kerjakan!" 

KEHIDUPAN AKHIRAT ADALAH KEHIDUP- 
AN YANG SEBENARNYA 

Kabar Gembira untuk Orang-orang yang 
Beriman 


WaliftZTna 
dan orang- 
orang yang 


s~s 

* ®Y * 

O 

{57} 


" |.-\1 

turja'un(a) ilaina 

kepada 


kalian 
dikembalikan 


Kami 


“Pr 

1 A 

€ 

6 urnma 

kemu- 

dian 


^r»f 


if, 

-''t x " 

minal jannafi 
di dalam 
surga 


~ I . 1 » -W ^ 

<** ■*' ?. £ CV v XN 

oJJI Jb v®V 

maut(i) iza’iqatul Kullu nafsiq 

mati merasakan setiap yang {56} 

bernyawa 


tfljrT 

mengalir 


gurafaq 
tern pat 
yang tinggi 



77T /•*> Yr, > fi *‘F< 

dyjJ' VS 

Altailfta 'amilln(a) Ajrul 

orang-orang {58} orang-orang pahala 

yang yang beramal 

M U 


la nu-bawwi’annahum 
sungguh Kami akan 
tempatkan mereka 


wa ‘amilu§ 
dan me- 
ngerjakan 




amanu 

beri¬ 

man 


Irn'ma ffhtT khalidTna anharu min tahtiha! 


ffhr 

di dalam- 
sebaik-baik nya 


' ni'ma 
(itulah) 


khalidTna 

mereka 

kekal 


sungai- 

sungai 


miq tahtiha! 
dari 

bawah nya 


4 -Z 1 V W 1 * / v Jfft . t Z ^ . 

1 

I -> ! i 11 .. i\i ‘« \A/o. Izzi 1 zi\Am ' ,. .if - _L. 1_ i— pnknm 


irf tahrnilu 
tidak 

membawa 


W7, 


miq dSbbahJ 
dari 

binatang 


V\fa ka’ayyim 
dan berapa 
banyak 


{59} 


yatawakkaiun(a) 

mereka 

bertawakal 


wa ala rabbihim 
dan atas 
Tuhan mereka 


sabaru 

bersabar 


Wala'lq 
dan sungguh {60} 
jika 


’ 'allmtu) ^^SmT'ul wa huwas wa iyyakum yaizuquha 
dan 
Dia 


3> 

» 'allmtu) 
Maha 

Mengetahui 


§mT‘ul 
Maha 

Mendengar 


IcJ 

iyyakum 
dan kepada 
kalian 


yarzuquha 
memberi rezeki 
kepadanya 


$il 

allahu 

Allah 


X <1 f 

rizqaha 
rezeki nya 






Z X 1 


walqamara 
dan 
bulan 


syamsa 

matahari 


T»7Tr 


wa sakhkharasy 
dan me¬ 
nu ndukkan 


---t»— 

oilill 3^ 6 1 

arda sama-wati khalaaas man \ sa'qlnahum 

langit 


wal arda 
dan 
burnt 


khalaqas 

mencip- 

takan 


W 


man • sa’aitahum 
siapa kamu bertanya 

yang kepada mereka 


ic? 34 "ii 

r - rizqS'’ yabsutur * M=L -- 

rezeki mela- 

pangkan 






yasyS u limay 

Dia bagi orang- 
kehendaki orang 


Allahu 

Allah 


yu’fakun(a) 

{61} mereka dipalingkan 
(dari kebenaran) 


I 

layaqulunnallahfu) 


~U~7~mw ~^r 7773 7» 77 

ifJU. ioi a 

Ss'altsihiim \A/a la’in 'ilTmfim} hi U-nlii innolloho hk/n} 


fa anna 
maka 

bagaimana 


tentu mereka akan 
berkata "Allah" 


sa’altahum 
Kamu bertanya 
kepada mereka 


Wa la’iq 
dan sung¬ 
guh jika 


'almn(un) 

{62} Maha 

Mengetahui 


bi kulii syai’in 
dengan segala 
sesuatu 


=77 

mhutma mim ba‘di af(ja 

matinya setelah bumi 


innallaha 
sesungguh¬ 
nya Allah 


lah(O) 
bagi nya 


■ K* 


« 1 ar 


ii U-ls '.li .Ol 


bihi! 

dengan- 

nya 


fa’afiya 
lalu meng- 
htdupkan 


S 


mmas sama 1 
dari langit 


o-" 


< >>< 7 < > » ■" ?, A v.i 


hamdu 

segala 

puji 


qulil 

kata- 

kanlah 


la yaqulminni^hu 
tentu mereka akan 
berkata "Allah" 



n- 

> \" - 

wa yaqdiru min ‘ibadihT 

dan Dia dari hamba- 

menyempitkan hamba-Nya 



56. Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! 
Sungguh, bumi-Ku luas, maka sembahlah 
Aku (saja). 

57. Setiap yang bernyawa akan merasakan 
mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu 
dikembalikan. 

58. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, sungguh, mereka 
akan Kami tempatkan pada tempat-tempat 
yang tinggi (di dalam surga), yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi 
orang yang berbuat kebajikan, 

59. (yaitu) orang-orang yang bersabar dan 
bertawakal kepada Tuhannya. 

Allah Menentukan Rezeki Tiap-tiap Makhluk 

60. Dan berapa banyak makhluk bergerak 
yang bernyawa yang tidak (dapat) membawa 
(mengurus) rezekinya sendiri. Allah lah yang 
memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. 
Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

61. Dan jika engkau bertanya kepada me¬ 
reka, "Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi dan menundukkan matahari dan 
bulan?" Pasti mereka akan menjawab,"Allah." 
Maka mengapa mereka bisa dipalingkan 
(dari kebenaran). 

62. Allah melapangkan rezeki bagi orang 
yang Dia kehendaki diantara hamba- 
hamba-Nya dan Dia (pula) yang membatasi 
baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 

63. Dan jika kamu bertanya kepada mere¬ 
ka, "Siapakah yang menurunkan air dari 
langit lalu dengan (air) itu dihidupkannya 
bumi yang sudah mati?" Pasti mereka akan 
menjawab, "Allah." Katakanlah, "Segala puji 
bagi Allah," tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengerti. 


629) Azab itu ditetapkan pada hari pembalasan; di 
akhirat. 






















































H^^404 


30.AR-ROM 
(Bangsa Romawi) 


Dalam Keadaan Bahaya, Manusia Mengakui Ke- 
kuasaan Allah 

64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gu- 
rau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri 
akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, 
sekiranya mereka mengetahui. 

65. Maka apabila mereka naik kapal, mereka 
berdo'a kepada Allah dengan penuh rasa peng- 
abdian (ikhlas) kepada-Nya,° 30 ) tetapi ketika 
Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, 
malah mereka (kembali) mem perse kutukan 
(Allah), 

66. biarlah mereka mengingkari nikmat 
yang telah Kami berikan kepada mereka dan 
silakan mereka (hidup) bersenang-senang 
(dalam kekafiran). Maka kelak mereka akan 
mengetahui (akibat perbuatannya). 

JAMINAN ALLAH TERHADAP KEAMANAN TA¬ 
NAH SUCI 

67. Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa 
Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah 
suci yang aman, padahal manusia disekitarnya 
saling merampok. Mengapa (setelah nyata 
kebenaran) mereka masih percaya kepada 
yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? 

68. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang mengada-adakan kebohongan 
kepada Allah atau orang yang mendustakan 
yang hak631) ketika (yang hak) itu datang 
kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahanam 
ada tempat bagi orang-orang kafir? 

69. Dan orang-orang yang berjihad untuk 
(mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, 
Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. 

1 AR-RUM Wv 

Makkiyyah 
Surah ke-30 6 0 ayat 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang 

KEBENARAN PEMBERITAAN AL-QUR'AN TEN- 
TANG PERISTIWA YANG AKAN TERJADI 

Berita Kemenangan Bangsa Romawi , Ahli Kltab, 
atas Bangsa Persia , Musyrik 

1 Alif Lam Mim. 

2. Bangsa Romawi telah dikalahkan 632) 

3. di negeri yang terdekat633) dan mereka se¬ 
telah kekalahannya itu akan menang 634) 

4 . dalam beberapa tahun (lagi)635) Bagi 
Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka 
menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa 
Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang 
beriman, 

5. karena pertolongan Allah, Dia menolong 
siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, 
Maha Penyayang. 

630) Dengan memurnikan ketaatan semata-mata 
kepada Allah. 

631) Mendustakan kenabian Nabi Muhammad saw. 

632) Romawi Timur yang berpusatdi Konstantinopel. 

633) Terdekat ke negeri Arab yaitu Suriah dan 
Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi 
Timur. 

634) Bangsa Romawi (pada saat ayat ini diturunkan) 
adalah suatu bangsa yang beragama Nasrani yang 
memiliki Kitab Suci, sedang bangsa Persia adalah 
beragama Majusi, menyembah api dan berhala 
(musyrik). Kedua bangsa itu berperang. Ketika tersiar 
berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, 
maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan 
penuh gembira karena berpihak kepada orang 
musyrikin Persia. Sedangkan kaum Muslimin berduka 
cita karenanya. Kemudian turunlah ayat ini dan 
ayat yang berikutnya menerangkan bahwa bangsa 
Romawi setelah kalah itu akan menang dalam masa 
beberapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. 
Beberapa tahun setelah itu, menanglah bangsa 
Romawi dan kalahlah bangsa Persia. Dengan kejadian 
yang demikian nyatalah kebenaran Nabi Muhammad 
saw. sebagai nabi dan rasul dan kebenaran Al-Qur'an 
sebagai firman Allah. 

635) Antara tiga sampai sembilan tahun. Waktu antara 
kekalahan bangsa Romawi (tahun 614-615) dangan 
kemenangannya (tahun 622 M) ialah kira-kira tujuh 
tahun. 




i^'1 ySu dXj *445 tlii tp 

t*ia innari ^ lahwiJW il!tl haVSitud Wa IT} a hSZlhil 


akhirata 

akhirat 


wa innaa 7 IT. . iahvvuw MB 

dan sesunq- wa >6(un) senda kecuali 
guhnya dan permainan g urau _ 


dun-ya 

dunia 


hayatud 

kehidupan 


Wa ma h§Zihil 
dan tidak- 
lah ini 


#£= j) 44 


kanu 

mereka 


Lau 

jika 


hayawan(u) 

kehidupan 

sebenarnya 


Inhiyad 

sungguh 


13 :4Ui 4-4 a 4 A 

i t£ ^iialbarri ' najjahum falamma dln(a) lahud mukhli?Tna da'awullaha fflluW " 


sampai ke Dia menyeiamat- maka agama kepada- dengan mereka berdoa di atas 

darat kan mereka tatkala/ketika Nya ikhlas kepada Allah perahu 


fasaufa 

maka 

kelak 


wa liyatamatta'Q 
dan sehingga mereka 
bersenang-senang 


’ Stainahum blmS Li yakfuru yusyrikun(a) 'hum 

Kami telah berikan dengan biarlah mereka {65} menyeku- mereka 
pada mereka apa yang 


.i yakfuru 
biarlah mereka 
mengingkari 


yusyrikun(a) 
menyeku- 
tukan 


If 

L-l b4> bl ] Jbi pj 

wa yutakhattafun ami-naw b ara man ja'alna anna yarau Awalam ys lamun(a) 

padahal saling yang tanah suci telah bahwa mereka apakah {o6j mereka akan 

rampok aman _ (Mekah) menjadikan Kami memperhatikan tidak mengetahui 


yakfurun(ar wa bini'matiliahl yu’minuna afabi! batili min haulihim ndsu 

mereka dan dengan mereka maka apakah dengan di sekitar manusia 

ingkar nikmat Allah beriman _ yang batil _ mereka _ __ 


TO 

_j\ 

bil haaai kaZzaba au kaziban ‘alallahi (if)tara mimmanif lazlamu Wa man 


bil haqqi 
terhadap 
yang hak 


kaZzaba 
dia men- atau 
dustakan 


kaziban 

kedustaan 


_ (if)tara 

terhadap mengada- daripada 

Allah adakan orang yang 

wv 


azlamu Wa man 
lebih dan siapakah {67} 
zalim 

w 


— w9 j- w mm 

^, .1,^. . > *1* *i' A" ,■ , St 6< 

aOilj U-/ f-4r a !-'A o-5r' ^ 

WahaZTna ^lil-kafinn(a) maswal ’ ft jahannama Alaisa ja’ah(u) lamma 

^ — ffiftl bagi orang- tpmnat dalam neraka bukankah ia datanq tatkala 

orang kafir 



maswal 

tempat 

tinggal 


ft jahannama 
dalam neraka 
Jahanam 

** 


ja'ah(u) 
ia datang 
kepadanya 


lama'al-muhsinln(a) wa innailaha 

{69} benar-benar beserta orang-orang dan sesung- 

yang berbuat baik guhnya Allah 


-^- U' --- ww - " 1 


lanahdiyannahum fTna 

sungguh Kami akan di (jalan) Kami 
menunjukkan mereka 



rahTm 

Maha Penyayang 


raiimanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


Marf'J W<Pjib 
• MdQil l<ucim 


wv a . ^ o 

mim ba di wa hum ^ ar^i FT adhijl = 

setelah dan negeri di dekat {2\ 

mereka 

u5« ^4 0- 

1 rum(u) Gulibatir Alif Lam Mim ■ 

bangsa telah {1} Alif Lam 

Romawi dikalahkan Mim 

amru liliahil sinln(a) 

urusan bagi tahun 

Allah 

s efi'i w 

R bid'i 

dalam {3} 

beberapa 

i '^344 4^ I 

sayaglibun(a) gaiabkum | 

mereka akan kekalahan 

mengalahkan mereka 

0 445^4 

mu'minun(a) 
orang-orang 
yang beriman 

q— ^ <3-402 

yafraljul wayauma'iiiy wamimba'd(u) m ‘"? ^ 

bergembira dan pada dan sesudah (k ="r 

rah'im(u) ‘azTzur 

{5} Maha Maha Perkasa 

Penyayang 

r wr m » * 1 471 

'j*, 04 

wa huwai yasya’(u) may yaq$uru binasrillah(I) I 

dan Dia siapa Dia dengan per- 

Dia kehendaki yang menolong tolongan Allah^^aj 


















































































Surah Ke - 30 


* — 

-,i t * 0 m ^lujl 


JuzKe-21 



30. AR-RUM 
(Bangsa Romawi) 


405 


I 


«.(?» jss siidisy 


la ya'Iamun(a) 
tidak 

mengetahui 


nasi 

manusia 


aksaran 

keba- 

nyakan 


wa llkinna 
akan 
tetapi 


wa‘dahu 

janji- 

Nya 


la yukhlifullahu 
Allah tidak akan 
menyalahi 


^ ! I S 9 X 

Attl J£jJ 

'^va'dallahOr 

(itulah) 
janji Allah 


hum ‘anil akhirSti 


UJl 

dun-ya 


i^\o £> (*^ JbP-'o-t 

garlun(a) u - “ L - --- * * " " " 


minal hayStid 


zahiram 


6. (Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menya¬ 
lahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. 

7. Mereka mengetahui yang lahir (tampak) 
dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap 
(kehidupan) akhirat mereka lalai. 


orang-orang mereka 
yang l alai 


dari 

akhirat 


dan mereka 
(orang kafir) 


dari 
kehidupan 


^ XfX > ) i\\ X A\'f *'C‘\ 

cpj£\j O 


yang lahir 
(tampak) 


mereka {6} 
mengetahui 


wa! ar^a 
dan 
bumi 


samawati 

langit 


ma khalaqallahus 
Allah tidak 
menciptakan 


ff apfusihim 
tentang 
diri mereka 

rr 


yatafakkarQ 

mereka 

memikirkan 


Awalam f , 

apakah l AT 

tidak 

~VM 


— »* n 7TW i* — a -: - tx» - 

X-isi£; SA3 * V! ££ CJ 

minan n3«i tca4Tram \a«s inns *- 1 oiolim Xuii harni ;f|J5 = i - 


minan nSsi 
dari manusia 


kaSiram wa inna 
banyak dan sesung- 
guhnya 


musamma(n) 

yang 

ditentukan 


wa ajalim 
dan waktu 
(Kiamat) 


bil haqqi 
dengan 
hak 


MS bainahuma wa mS 
kecuali di antara dan apa 
keduanya yang 

mr~ 




It _ 

fa yaq?urQ 
lalu mereka 
memperhatikan 


fil ardi 
di bumi 


si 

- * t 

0j& 

quwwataw 

kekuatan 


"W 


yasTrQ 

mereka 

berjalan 


Awaiam 

apakah 

tidak 


{8} 


i#ir 

^■x 


lakafirun(a) 

benar-benar 

mengingkari 


rabbihim 

Tuhan 

mereka 


bi liqa’i 
dengan 
pertemuan 


minhum 
dari 
mereka 

- u - 

•aJi£5 

j wa ja’athum 
dan telah datang 
kepada mereka 

i » — vm ~ 

\y>X 

kSnQ 
mereka 


(44 JLi,l 


asyadda 

lebih 

hebat 


kanu 

mereka 


£s £2 

‘amaruha 
mereka memak- 
murkannya 


H 

iL 

** 

mimma 
dari apa 
yang 


sebelum 

mereka buat jahat 

- «ar 


pull 

SqfSatuI 
akibat 


>r 


lamina 

orang-orang 
yang 


x 

o 

kana kaifa 
ada bagaimana 


akSara 

lebih 

banyak 


I li£Ly J£VI liUlJ 


wa ‘amarOha 
dan mereka 
memakmurkannya 


arda 

bumi 


wa aS3ru! 
dan mereka 
mengolah 


U 

wa laking 
akan 
tetapi 


' li yazlimahum 
menganiaya 
mereka 


iil 

(allahu) 

Allah 


fama kana 
dan tidaklah 


4^3lc- (jib JL3 


su a 

kejahatan 


asa us 
mereka ber- 
buat jahat 


!a±7na 

orang-orang 

yang 


‘aqibatal 

akibat 


kana 

(itu) 

adalah 


Summa 

kemu- 

dian 


{9} 


- m ; 

bil-bayyinat(i) rusuluhum 

dengan bukti- rasul-rasul 

bukti nyata mereka 

- mm 

^ >x>»x 

ya?limun{a) \ aqfusahum 

menganiaya/ (terhadap) diri 

menzalimi mereka sendiri 


43 

AllShu 

Allah 


4 S* 4 

W 


■^X »> * ^ 

yastahzi'unta) WriS* 

{ 10 } memperolok-olokan dengan- 

nya 


wa kanij 
dan 
mereka 


1 


x x ~ > 

bi ayatillahi 


ol 


kaziabu 


o* 


> x 


taqumus 

terjadi 


XN 




Wa yauma , , turja'un(a) 

dan pada ” b kalian 

hari dikembalikan 


x » 

ilaihi , \ 

. summa 

kepada- kemudian 

Nya 


ayat-ayat 

Allah 


mereka 

mendustakan 

karena 

s > > 

^JT 

*»* A 

f 

summa 

> * 
o&n 

.w 

X»x 

yu'Tduhu 

khalqa 

yabda’ul 

Dia meng¬ 
ulanginya 

kemu¬ 

dian 

penciptaan 

memulai 


j4J cA 

. . i. r . i wn Mahiirn mini I 


min'syutak^ 
dari sekutu- 
sekutu mereka 


lahum yaktd 

bagi ada 

mereka 


&G; 

Wa lam mujrmnun(a) 

dan { 12 } orang-orang 

tidaklah yang berdosa 


9 > 


<£5. 

yublisul 

berputus 

asa 


sain 

sa'atu 

kiamat 


pt-J 

Wa yauma 
dan pada 
hari 


{13} 


kafirm(a) 

mereka 

mengingkari 


bi syuraka'ihim 
pada sekutu 
sekutyjpfiEfila 


5^=5 i 


- 


.jUL 


wa kanu 
dan 
mereka 


syufa‘a’u 
pemberi syafaat 
(pertolongan) 


£5 ^ 

^manG la±ina Fa ammal 

beri- orang-orang maka {14} 

man yang adapun 


X > ** U* 4 . U> 

yatafarraqun(a) 
mereka 
bercerai berai 


• X »X 4 > . > » «• •• 

yauma’iziy sa'atu taqumus 

pada hari Kiamat terjadi 

itu 



fT rau^lativ **x 
didalam 
taman (surga) 


»> < 

fahum 

maka 

mereka 


M’iml 

Qunnah 



ii) 4 dm 




salihati wa 'amilus 

kebajikan dan 

mengerjakan 

Jl** f.LVU.lh 

KlJidri MulUuiil 




Moiid 



Koum yang Menentang Nabi Muhammad 
saw. Akan Hancur Seperti Halnya Kaum yang 
Menentang Nabi-nabi Zaman Dahulu 

8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan 
tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak 
menciptakan langit dan bumi dan apa yang 
ada di antara keduanya melainkan dengan 
(tujuan) yang benar dan da lam waktu yang 
ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di 
antara manusia benar-benar mengingkari 
pertemuan dengan Tuhannya. 

9. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi 
lalu melihat bagaimana kesudahan orang- 
orang sebelum mereka (yang mendustakan 
rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari 
mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah 
bumi (tanah) serta memakmurkannya mele- 
bihi apa yang telah mereka makmurkan. 
Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul 
mereka dengan membawa bukti-bukti yang 
jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku 
zalim kepada mereka, tetapi merekalahyang 
berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. 

10. Kemudian,azabyang lebih burukadalah 
kesudahan bagi orang-orang yang menger¬ 
jakan kejahatan. Karena mereka mendusta¬ 
kan ayat-ayat Allah dan mereka selalu mem- 
perolok-olokkannya. 

BUKTI KEBENARAN HARI BERBANGKIT 
DAN PENGGOLONGAN MANUSIA PADA 
HARI ITU KEPADA KAUM MUKMIN DAN 
KAFIR 

11. Allah yang memulai penciptaan (makh- 
luk), kemudian mengulanginya kembali; 
kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan. 

12. Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, 
orang-orang yang berdosa (kaum musyrik) 
terdiam berputus asa. 

13. Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat 
(pertolongan) bagi mereka dari berhala- 
berhala mereka, sedangkan mereka menging¬ 
kari berhala-berhala mereka itu.636) 

14. Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, 
pada hari itu manusia terpecah-pecah (dalam 
kelompok). 

15. Maka adapun orang-orang yang ber- 
iman dan mengerjakan kebajikan, maka 
mereka di dalam taman (surga) bergembira. 


636) Menurut sebagian mufasir ayat ini diartikan,"... 
bahkan mereka menjadi kafir, adalah disebabkan 
berhala-berhala" 





























































16. Dan adapun orang-orang yang kafir 
dan mendustakan ayat-ayat Kami serta 
(mendustakan) pertemuan hari akhirat, 
maka mereka tetap berada di dalam azab 
(neraka). 

17. Maka bertasbihlah kepada Allah pada 
petang hari dan pada pagi hari (waktu 
subuh), 

18. dan segala puji bagi-Nya di langit, di 
bumi, pada malam hari dan pada waktu 
zuhur (tengah hari) 637 > 

BUKTI-BUKTI KEBESARAN ALLAH SWT. 
YANG TERDAPAT PADA ALAM SEMESTA 

19. Dia mengeluarkan yang hidup dari 
yang mati, dan mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup, dan menghidupkan 
bumi setelah mati (kering). Dan seperti 
itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 

20. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- 
Nya ialah Dia menciptakan kamu dari 
tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) 
manusia yang berkembang biak. 

21. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- 
Nya ialah Dia menciptakan pasangan- 
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, 
agar kamu cenderung dan merasa tente- 
ram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sung- 
guh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi kaum yang berpikir. 

22. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- 
Nya ialah penciptaan langit dan bumi, 
perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sungguh, pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda bagi orang- 
orang yang mengetahui. 

23. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- 
Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan 
siang hari dan usahamu mencari sebagian 
dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda bagi kaum yang mendengarkan. 

24. Dan di antara tanda-tanda (kebesar- 
an)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepada- 
mu untuk (menimbulkan) ketakutan dan 
harapan, dan Dia menurunkan air (hujan) 
dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya 
bumi setelah mati (kering). Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. 

637) Maksud bertasbih dalam ayat 17 ialah salat. Ayat 
17dan 18 menerangkan tentang waktu salat yang 
lima. 




wm 

1 csliTj blii 


fa dfa’ika 
maka mereka 
itulah 


> 



clA>- 

•*✓ 

hlna 

sewaktu 


J <3 

wa liqa’il bi ayatinS 

dan ayat-ayat 

pertemuan Kami 

— ;-i*tp- 

Fa subhanallahi 
maka bertasbihlah 
kepada Allah 


wa kaizabO 
dan men¬ 
dustakan 


kafaru 

kafir 


lamina 

orang-orang 

yang 


1? 

Wa snvjttrf! 

dan 

adapun 


/*\ 

•si 

{16} 




muhdarun(a) 

orang-orang 

dihadirkan 


fii ‘a±abi 
dalam siksaan 
(neraka) 


wal ar^li 
dan bumi 

fis samawati 
di langit 

iuJi 

hamdu 

segala 

puji 

% 

Wa lahul 
dan 

bagi-Nya 

/-\ 

V- 

{17} 

<»> ’ > _ 

tusbthun(a) 
pagi hari 

■- 

wa ft'nna 
dan 

sewaktu 



- 

minal mayyiti 
dari yang 
mati 


sP' * 3 ’ <%l fee 3 

{18} 


hayya 

yang 

hidup 


Yukhrijul 
Dia menge¬ 
luarkan 


tuzhirun(a) 

zuhur 


wa ftlna wa 'asyiyyaw 

dan pada pada waktu Isya 

waktu (malam hari) 


tjfa 


tukhrajun(a) 

kalian 

dikeluarkan 


ba‘da mautiha argla wa yuhyil 

setelah bumi dan meng- 

matinya hidupkan 

— V w 


VM 


minai hayyi 
dari yang 
hidup 


rnayyiia 

yang 

mati 


'khalaqakum 
Dia men¬ 
ciptakan kalian 

w 


1 


Wa min ayatihT 


0 


dan di antara {19} 
ayat-ayat-Nya 


' min anfi i-cikt im laknm khp.lflnfl an Wa min avatlht 


min agfu-sikum 
dari jenis kalian 


lakum 

bagi 

kalian 


khalaqa 
Dia men¬ 
ciptakan 


Wa min ayatihT 
dan di antara 
ayat-ayat-Nya 


sl>' 

{ 20 } 


/ ^ 

taqtasyirun(a) 

berkembang 

biak 




wa rahmah(tan) 
dan rasa 


mawaddataw 
rasa 
kasih 


bainakum 
di antara 
kalian 


waja'ala ilaiha li taskunu szwfljeil 

dan men kepadanya agar kalian pasangan- 

jadikan merasa tenteram pasangan 


jU- 

khalqus 

penciptaan 


PM 


Wa min ayatihT 
dan di antara 
ayat-ayat-Nya 


0 

{ 21 } 




yatafakkarun(a) 
berfikir 


liqaumiy 

bagi 

kaum 






w 

di 


la ayatil IT ±alika inna 

benar-benar pada yang sesung- 
tanda-tanda demikian itu guhnya 


u/3 3ilui5niti im ' alcinntilii im wakhtilafn wnl arrii ■. imAwatF 


inna wa alwanikum 
sesung- dan warna 

guhnya (kulit) kalian 

- * mm— 

jdw p& 

'"bll laili manamukum 

pada waktu tidur kalian 
malam 


alsinatikum 
bahasa kalian 


wakhtilafu 

dan 

perbedaan 


wal ardi 
dan bumi 


langit 


'M 


Wa min ayatihT 
dan di antara 
ayat-ayat-Nya 


mf 

{ 22 } 



fT ±alika 
pada yang 
demikian itu 



caJJH 

lil-'aiimln(a) 
bagi orang-orang 
yang mengetahui 



miq fadlih(T) 
dari karunia-Nya 


jJ&M* 

Ppps 

\ wabtiga’ukum 
dan usaha 
pencarian kalian 


rit&m 
pada yang 
demikian itu 

- f* 

wan nalSIrt 
dan 
siang 


barqa 

kilat 



i ] M 


yurTkumul 
Dia memperlihatkan pada 
kalian 







*>' 

4yuhyT 
lalu Dia 

menghidupkan 

VI 


v 

Wa min ayatihT 
dan diantara 
ayat-ayat-Nya 

rwvar 


V"/ 

{23} 


yasma'un(a) 

mendengarkan 


KV - ra c (V HT j 

a jj xy 


minas sama f 
dari langit 


wa yunazzilu 
dan Dia 
menurunkan 


wathama’aw khfltftt* 

dan rasa , 

harapan takut^ 


ya'qilun(a) 
yang meng- 
gunakan akal 

m IMifTT 1 . 



X I* . * 

^ Jjv 

ft talika 
pada yang 
demikian itu 


"W 


inna 

sesung- 

guhnya 





flioonoh, 





m 


r7..»,i 


mm waist* Mwi 
Utlm 
MaC I l ii -j 

























































U1 

tea 


Summa bi'amrihtf) 


'Zi « 


wal ar^u 



Wa mm AyfttihT 


Dia me¬ 
manggil kalian 

apabila kemu¬ 
dian 

dengan 

perintah-Nya 

dan 

bumi 

langit 

berdiri bahwa 

dan diantara 
ayat-ayat-Nya 


mw 


XN 
. . 


mw 


(I 

fis samawati 

j 

x 

» X 

o* 

marj 

Wa lahu 

x 9 >> 9 * 

takhrujun(a) 

j* .n 

aqtum 

\ia 

mrnal artfl 

^ X 9 X 

da wa tarn 

di langit 


siapa 

yang 

dan 

milik-Nya 

{25} 

keluar 
(dari bumi) 

kalian 

seketika 

itu 

dari bumi 

dengan sekaii 
panggil 


a&Ii &?. csi % 0 3fe« 4 

lrkatna w-aKrl*! 1 iti io^T \a/q hi mi4i qanitun(a) i^hn 


«* 


kbatqa yabda’ul 

penciptaan memulai 


la£T 

yang 


Wa huwal 
dan 

Dia (Allah) 


{26} 


tahu 

kepada- 

Nya 


j^= jS* 1 


semua 

nya 


waJ-flfdin 

dan bumi 


^^1 JJlJI a !j v » j»a' x-> 


fis samawati 
di langit 


a‘E3 maSalul 

Maha Tinggi sifat 


fl 

^ x < 

mafialam 

perum- 


wa lahul 
dan 

bagi-Nya 


'alaih(i) 

bagi-Nya 


ahwanu vva huwa yuTduhu summa 
lebih dan ia mengehidupkan- kemu- 

mudah (itu) nya kembali dian 


* lakum 
untuk kalian 

pamaan (orang musyrik) 

EV - W Vi 


p cji0' 

* lakum paraba hakimfu) ‘azizul wa huwal wal-arri(i) l-Sl® 

Dia 

membuat 


hakim(u) ‘azizul wa huwal wal-ard(i) 

{27} Maha Bijaksana Maha Perkasa dan Dia dan 

(Allah)bumi 


H (i 


' •&<$£&&& p ji *ppli 

min svurakS’a mim ma malakat aimanukum ’lakum hal ’min anfusikum 


min syuraka’ 
dari sekutu- 
sekutu 


mim ma malakat aimanukum 
dari hamba-hamba sahaya 
yang kalian miliki 


bag! 

kalian 


hal 

apakah 


’min anfusikum 
dari diri kalian 


mm wmmm m*w 

t kakhTfatikum 1 takhafunahum sawa’un fihi fa antum 1 fr ma razaqnakum ** 


seperti takutnya 
kalian 


kalian takut 
pada mereka 


j un 

sama 


* Kh ► 

w 

na\ ya'qilun(a) 
izoj yang menggunakan 
akal 


IT 


di dalam- 
nya 


maka 

kalian 


razaqnakum 
pada apa yang Kami 
rezekikan pada kalian 




liqaumiy 

bagi 

kaum 


i/i\ if 




ayati 

ayat-ayat 


a 


nufas$ilul 

Kami 

jelaskan 

- “K 


ka^alika 

demikianlah 


'aqfusakum 
terhadap diri 
kalian sendiri 


0 >x 

yahdT 

memberi 

petunjuk 

fa may 
maka 
siapakah 

iLji -A'&S 

bigairi'ilm(in) * ahwa’ahum zalamu la±ina 

. ., hawa nafsu zalim orang-orang 

tanpa.lmu mereka y « ng 

X 1 

cP 

(it)taba‘al 

mengikuti 

$ 

Balit 

bahkan 

x 

SWdTnl 
bagi agama 
(tauhid) 

m*w “ 

X. X 9 X 

wajhaka 

wajahmu 

Fa aqim nnfn na?irTn(a) wa mS lahum 

maka {29} dari seorang dantidaklah 

tegakkan penolong bagi mereka 

adallallah(u) 

Allah 

sesatkan 

»x 

o* 

man 

orang 

yang 


JLi 1 »x 

likhalqillah(i) 
bagi ciptaan 
Allah 

< 

la tabdfla 
tidak ada 
perubahan 

‘alaiha 

atas- 

nya 

w ; 7 

nasa fataran fatT 

manusia Dia men- yang 

ciptakan 

i . X X 2a.^ 

X X x *• ✓ 

fltratallahil hanTfa(n) 

(tetaplah kalian yang 

pada) fitrah Allah lurus 

19 

manusia 

aksaran 

kebanyakan 

mm 

wa lakinna 
akan tetapi 

qayylmu 
yang lurus 

** X X 

dTnul zaiikad 

agama itu 

SaiSta 

shalat 

*yu\j 

wa aqfmus wattaquhu 

dan dirikanlah dan bertakwalah 

kepada-Nya 

A 

ilaihi 

kepada- 

Nya 

* .> 4 

MunTbTna 
dengan kembali 
bertobat 

la ya'lamun(a) 

{30} tidak 

mengetahui 


feuraqu 

memecah 

belah 


Minal lazTna 
dari orang- 
orang yang 


i m i 

W 

{31} 


minal-rnusyrikTn(a) 
termasuk dari orang-orang 
yang musyrik 


wa la takunu 
dan janganlah 
kalian menjadi 


V 

faribun(a) 

bangga 


.3 U '^y?f ti 

him fCUlllJ ui/^a L'On "l ’ rftliahiifTI 



30.AR-RGM 
{Bangsa Romawi) 


407 



25, Dan diantaratanda-tanda (kebesaran)- 
Nya ialah berdirinya langit dan bumi 
dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila 
Dia memanggil kamu sekali panggil da¬ 
ri bumi, seketika itu kamu keluarfdari 
kubur). 

26, Dan milik-Nya apa yang di langit dan 
di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya 
tunduk. 

27. Dan Dialah yang memulai penciptaan, 
kemudian mengulanginya kembali, dan 
itu lebih mudah bagi-Nya. Dia memiliki 
sifat yang Mahatinggi di langit dan di 
bumi. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

ISLAM ADALAH AGAMA FITRAH 

Suatu Tamsil yang Terdapat pada Keadaan 
Manusia Tentang Keesaan Allah 

28. Dia membuat perumpamaan bagimu 
dari dirimu sendiri. Apakah {kamu relajika) 
ada di antara hamba sahaya yang kamu 
miliki, menjadi sekutu bagimu dalam 
(memiliki) rezeki yang telah Kami berikan 
kepadamu, sehingga kamu menjadi seta- 
ra dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu 
takut kepada mereka sebagaimana kamu 
takut kepada sesamamu 638) Demikianlah 
Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum 
yang mengerti. 

29-Tetapi orang-orang yang zalim, meng- 
ikuti keinginannya tanpa ilmu pengeta- 
huan; maka siapakah yang dapat mem- 
beri petunjuk kepada orang yang telah 
disesatkan Allah. Dan tidak ada seorang 
penolong pun bagi mereka. 

Manusia Menurut Fitrah Beragama Tauhid 

30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan 
lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah 
Allah disebabkan Dia telah menciptakan 
manusia menurut (fitrah) itu .639) Tidak ada 
perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) 
agama yang lurus, tetapi kebanyakan ma¬ 
nusia tidak mengetahui, 

31. dengan kembali bertobat kepada- 
Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta 
laksanakanlah salat, dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang memperse- 
kutukan Allah, 

32. yaitu orang-orang yang memecah be¬ 
lah agama mereka640) dan mereka men¬ 
jadi beberapa golongan. Setiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada 
pada golongan mereka. 


638) Perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa 
tidak pantas ada persekutuan dari unsur-unsur yang 
tidak setara, misalnya antara hamba sahaya dengan 
pemiliknya. Apalagi antara makhluk dengan Allah, 
tentu lebih tidak pantas lagi. 

639) Fitrah Allah, maksudnya ciptaan Allah. Manusia 
diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu 
agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama 
tauhid, maka hal itu tidak wajar. 

640) Meninggalkan agama tauhid dan menganut 
berbagai kepercayaan menurut keinginan mereka. 
















































Karakteristik Manusia yang Tercela 

33. Dan apabila manusia ditimpa oleh 
suatu bahaya, mereka menyeruTuhannya 
dengan kembaii (bertobat) kepada-Nya, 
kemudian apabila Dia memberikan sedikit 
rahmat-Nya64i) kepada mereka, tiba-tiba 
sebagian mereka mempersekutukan 
Allah, 

34. biarkan mereka mengingkari rahmat 
yang telah Kami berikan. Dan bersenang- 
senanglah kamu, maka kelak kamu akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu). 

35. Atau pernahkah Kami menurunkan 
kepada mereka keterangan, yang men- 
jelaskan (membenarkan) apa yang (selalu) 
mereka persekutukan dengan Tuhan? 

36. Dan apabila Kami berikan sesuatu 
rahmat kepada manusia, niscaya mereka 
gembira dengan (rahmat) itu. Tetapi 
apabila mereka ditimpa sesuatu musibah 
(bahaya) karena kesalahan mereka sendiri, 
seketika itu mereka berputus asa. 

Allah Mengatur Pemberian dan Penggunaan 
Rezeki 

37. Dan tidakkah mereka memperhatikan 
bahwa Allah yang melapangkan rezeki 
bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia 
(pula) yang membatasi (bagi siapa yang 
Dia kehendaki). Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benarterdapattanda- 
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
beriman. 

38. Maka berikanlah haknya kepada ke- 
rabat dekat, juga kepada orang miskin 
dan orang-orang yang dalam perjalanan. 
Itulah yang lebih baik bagi orang-orang 
yang mencari keridaan Allah. Dan mereka 
itulah orang-orang yang beruntung. 

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang 
kamu berikan agar harta manusia ber- 
tambah, maka tidak bertambah dalam 
pandangan Allah. Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakatyang kamu maksud- 
kan untuk memperoleh keridhaan Allah, 
maka itulah orang-orang yang melipat- 
gandakan (pahalanya). 

40. Allah yang menciptakan kamu, kemu¬ 
dian memberimu rezeki, lalu mematikan- 
mu, kemudian menghidupkanmu (kem¬ 
baii). Adakah di antara mereka yang kamu 
sekutukan dengan Allah itu yang dapat 
berbuat sesuatu yang demikian itu? 
Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa 
yang mereka persekutukan. 

AKIBAT YANG BURUK DAN YANG BAIK 
DARI PERBUATAN MANUSIA 

41. Telah tampak kerusakan di darat dan 
di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia; Allah menghendaki agar 
mereka merasakan sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembaii 
(kejalan yang benar). 


641) Yang dimaksud dengan "rahmat" di sini ialah 
lepas dari bahaya itu. 


Dia memberikan apabila 
kepada mereka 



c*a 

n£sa 

manusia 


C 3 


ya&yd'u 

Dia 

kehendaki 


limay 
bagi orang 
yang 


rizqa 

rezeki 


yabsutur 

melapangkan 


& 

±al qurbft 
kerabar 
dekat 




u 


Fa ati 
maka 
berikanlah 


yu'minun(a) 
{37} beriman 


O' 

annallSha 

bahwasanya 

Allah 

nqaumiy 

bagi 

kaum 


£ p 0 p 

yarau Kwalam yaqnatun{a) hum 

berputus-asa 


yarau 

mereka 

melihat 


apakah 

tidak 


{36} 


lift 

mereka seke¬ 
tika 


la flyatil 

benar-benar 

tanda-tanda 


» 


Aia Si 


ft Malika 
pada yang 
demikian itu 


mna 

sesung- 

guhnya 


wa yaqdir(u) 
dan Dia 
menyempitkan 




yurfdGm lillaSTna khalrul 

mereka bagi orang- lebih 

menghendaki orang yang baik 

I# 


Malika 

itu 


G # * * 

JV? 

mfrrlbai 
dari riba 


ataitum 

kalian 

berikan 


5J 

Wa mi 
dari apa 
yang 

V# 


wabnas-sabTl(i) 
dan orang yang 
dalam perjalanan 


wal misklna 
dan orang-orang 
miskin 


^ 4 s 

haqqohft 

haknya 


o 

{38} 


muflihCin(a) 
orang-orang 
yang beruntung 


I** 


humul 

mereka 


waulS’ika 
dan mereka 
itulah 


i. ^»✓ 

wajhallah(i) 
keridhaan/ 
wajah Allah 




mlq zaknun 
dari zskat 


ataitum 

kalian 

berikan 


wa m§ 
dan apa 
yang 


indallah(i) 
di sisi Allah 


fala yarbO 
maka ia tidak 
menambah 


nSsi 

manusia 


ft amwaiin 
pada harta 


liyfafSfl 

untuk 

menambah 


la£T Alldhul muqlfun(a) ’ fa uia’ika'Tlumul wajhallflhi 

Yang Allah IW orang-orang yang maka mer eka itu keridhaan 

melipatgandakan 


Mol 

apakah 



V* 




cP4i 

wb lu'aiii 

dan Maha 
Tlnggl 



jrTdQna 
kalian 
menghendaki 


wajhallihi turTdQna 

keridhaan kalian 

Allah menghendaki 

Irasaqakum gumma 

memberi kemu- menciptakan 

rezeki kalian dian kalian _ s 


' yubyTkum gumma 1 yumltukum gumma » rasaqakum gumma ’khal&qftkuffl , 

menghidupkan kemu- mematikan kemu- memberi kemu- menciptakan J 

kalian (hari kiamat) dian kalian dian rezeki kalian dian kalian^__ 

-*» -«W“' (I .— W-“ W 

> »> & » - t - * \ * ■* *, . 

vi vi v* 

sublianahu mirTsyai'(in) ' mir l iSiikum yafalu may < min' syurakfi mum j 

Maha Suci Dia dari sesuatu dari yang membuat orang dari sekutu- 

_ demikian itu _ yang _ sekutu kalian_1 


kasabat 

dllakukan 


bimd 'wal bahri ^fll barri^ fasadu ?aharal 


?aharal 

telah 

tampak 


{40} 


& 


yusyrilSn{a) 
mereka 
persekutukaji 


—-- 7 ^-7 if 

yarji'QnCa)** 'la'allahum amilu latr ba'^lal I li yu2Tqanurrr nasi 

{41} kembaii agar mereka yang sebagian agar mereka manusia 

mereka perbuat merasakan 


■nmrofl 
dad apa 

yfll 



Winii 

K&iinnah 





























































2J&C' iX oft j® 

fe' * ,., <’ la£Tna ‘^qibatul kana kaifa faq?uru ^ fil ardi sfrfli Qu( 

Tebelumnya orarig-orang akibat jadinya bagaimana maka di bumi berjalanlah kata- 


kana kaifa faq?uru 

jadinya bagaimana maka 

perhatikanlah 


sSdj Qul 

berjalanlah kata- 

kalian kanlah 


7*fi TTu -ji -- 1 ? fib "*<" .>>*^ .1 "|^ 

{42} 


mlrt0 qJi^U qeyvi^i 
sebelum yang lurus 


lid dTnil 
kepada 
agama (Islam) 


wajhaka 

wajahmu 


Fa aqim 
maka 
hadapkan 


musyrikin(a) 
orang-orang 
yang menyekutukan 


akSaruhum Mna 

kebanyakan telah 

mereka menjadi 

II 


W ^ ^ mm > . 

<>• ||p ^y~ & < 4 .^ <i> 


Many 
barang {43} 
siapa 


ya$$adda'un(a) 

mereka 

terpisah-pisah 


yaufnu'teiy 
pada hari 
itu 


minaMhi lahQ 
dari Allah baginya 


la maradda yaumul 
tidak hari 

menolak (Kiamat) 


ya’tiya ay 
datang bahwa 


O'* 

op 

yamhadOn(a) 
{44} mereka 

menyiapkan 


42 

uamhaHrmW * fali anfup.ihirn Kali hari ‘amila wa man kufruhfu) fa ‘alaihi kafara 


fa li aqfusihim 
maka untuk diri 
mereka sendiri 

~mw 


$filihaq 

kebajikan 


amila wa man kufruh(u) fa ‘alaihi kafara 
menger- dan barang kekafiran- maka kafir 

jakan siapa yang nya atasnya 

« 


cAlJjl \J& \p\ Sj 


IS yuqibbul innahu 

tidak sesungguh- 
menyukai nya Dia 


nriiq fadlih(i) 
dari 

karunia-Nya 


$llibati wa ’amilu$ amanu lamina Li yajziyal 

kebajikan dan me- beriman orang-orang karena Dia akan 

ngerjakan yang memberi balasan 


wa liyuzTqakum mubasy-syirStiw riyiha yursilar ay Wa min ayStihT kafirin(a) 

dan agar kalian (sebagai) pembawa anqin Dia me ‘ bahwa dan tanda-tanda { 45 } orang-orang 

rdSdkdfl ^ iri rv\\sn l/ol , i iacaan_M\/a \/ann L^afir 


mubasy-syirMiw 
(sebagai) pembawa 
berita gembira 


yursilar 
Dia me- 
ngirimkan 


ay Wa min ay§tihf 

bahwa dan tanda-tanda 

kekuasaan-Nya 


kafirin(a) 
{45} orang-orang 
yang kafir 




wa la'allakum 
dan agar 
kalian 


miq fadiih 
dari 

karunia-Nya 


wa litabtagu 
dan agar 
kalian mencari 


bi am rim 
dengan 
perintah-Nya 

v»ltv 


fiilku 

perahu 


wa litajriyal 
dan supaya 
berlayar 

w*~ 


mir rahmatihT 
dari 

rah mat-Nya 


mm vM v*9iv . i# ^ - 

y>j'Xk- y^o <i\) uUy' jJjj mp 

fajS’Qhum \ ila qaumihim rusulan mlnq qablika arsalnS Wa laqad tasykurun(a) 

{46} 


faji’Qhum 
maka mereka (para rasul) 
datang pada mereka 


) ila qaumihim rusulan mlng 
kepada kaum rasul-rasul sebelum 

mereka kamu 




w 


arsalnS 

Kami 

mengutus 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


tasykurun(a) 

bersyukur 


HxX 


> ’ < 

na?rut ‘alaina fiaqqan wa kana ajramO minal la^Tna faqtaqamna bil bay^natf 

perto- atas berhak dan berdosa dari orang- lalu Kami melakukan dengan keterang- 

longan Kami adalah orang yan g _ pembalasan _ an-keterangan 


a *♦ * ** ^ 


>< 


S ) *** 


fayabsufuhu 
lalu dia mem- 
^entangkannya 


sahabarj 

a wan 


fatu&Tru 
lalu (angin) 
menghalau 


Tlya^a 

angin 


yursilur lazT (Allahul) mu'minin(a) 

mengirimkan yang Allah {47} 


orang-orang 
yag beriman 

-*» 


n, «» 7 ^ Til w “ ^ «i 

Syb ciL/i Ilia cJup JuUlj 

mi:ri SsThmiii wadqa fataral kisafaq wayaj'aluhQ yasya’u kaifa fissama’i ^ 

dari yaRnruju hujan maka kamu gumpalan- dan Dia Dia kehendaki bagaimana di langit 

Ke uar [that gumpalan menjadikannya 


f*V 

> > 1 I' ^ ^ > I < ^ ^ ^ 

CL? j 9 ^ ^ c/ 4 

yastabsvirQn(a) ~ hum i tA * min ‘ibadihi yaayfl u may t ^ 


VM 


>11' 




yastabsyirQn(a) 

bergembira 


mereka tiba- 
tiba 


cIXXJ o'lA 9 ^ 

i 1 ^ ^ / X _Ulikr _ 


min ‘ibSdihT 
dari hamba- 
hamba-Nya 


yauya u may blfif 

Dia ke- siapa dengan- 

hendaki yang nya 

imrmr 


w - 

1 " 1 T<\' £ i 

U<s>l 

a$aba fa i±a fch'iTalihri) 

mengenai maka celah- 

apabiia celahnya 

mm - 


30. AR-RUM 
(Bangsa Romawi) 


409 


lamublisin(a) 
benar-benar telah 
berputus asa 


ming qablihT 
sebelum nya 


‘alaihim 

atas 

mereka 


yunazzala 

diturunkan 


ming qabh ay 
sebelum 


kSnQ 

mereka 


Wa ing 
dan 

sungguh 


" < »cTi 


bada Ai\1a 

setelah bumi 


yuhyil 

Dia meng- 
hidupkan 



V# 

mm^ 

\ \ 


^ ilS <asari 

Faq^ur 

kepada 

bekas-bekas 

maka per¬ 
hatikanlah 


— mm —^- - — ~- to —:— 

^ op' ^ oi fey 

r — aadtr(un) svai’inq kulli wa huwa nriauta lamuhyil iSlika inna maljliha 



matinya 


42. Katakanlah (Muhammad), "Bepergian- 
lah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesu- 
dahan orang-orang dahulu. Kebanyakan 
dari mereka adalah orang-orang yang mem- 
persekutukan (Allah)" 

43. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu 
kepada agama yang lurus (Islam) sebelum 
datang dari Allah suatu hari (Kiamat) yang 
tidak dapat ditolak, pada hari itu mereka 
terpisah-pisah.642) 

44. Barang siapa yang kafir, maka dia sendi- 
rilah yang menanggung (akibat) kekafiran- 
nya itu; dan siapa yang mengerjakan keba¬ 
jikan, maka mereka menyiapkan untuk diri 
mereka sendiri (tempatyang menyenangkan), 

45. agar Allah memberi balasan (pahala) 
kepada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. 
Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang 
yang ingkar (kafir). 

MEMPERHATIKAN ALAM MENAMBAH KE- 
YAKINAN TERHADAP ALLAH 

46. Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)- 
Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin 
sebagai pembawa berita gembira643) dan 
agar kamu merasakan sebagian dari rahmat- 
Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan 
perintah-Nya, dan (juga) agar kamu dapat 
mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar 
kamu bersyukur. 

47. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
sebelum engkau (Muhammad) beberapa 
orang rasul kepada kaumnya, mereka da¬ 
tang kepadanya dengan membawa kete- 
rangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami 
melakukan pembalasan terhadap orang- 
orang yang berdosa644) Dan merupakan 
hak Kami untuk menolong orang-orang 
yang beriman. 

48. Allahlah yang mengirimkan angin, lalu 
angin itu menggerakkan awan dan Allah 
membentangkannya di langit menurut yang 
Dia kehendaki, dan menjadikannya bergum-' 
pal-gumpal, lalu engkau iihat hujan keluar 
dari celah-ceiahnya, maka apabila Dia menu- 
runkannya kepada hamba-hamba-Nya yang 
Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. 

49. Padahal walaupun sebelum hujan ditu¬ 
runkan kepada mereka, mereka benar-benar 
telah berputus asa. 

BUKTi-BUKTI TENTANG KEKUASAAN 
ALLAH, MENGHIDUPKAN ORANG-ORANG 
MATI DAN KEADAAN MANUSiA PADA HA¬ 
RI KIAMAT 

50. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat 
Allah, bagaimana Allah menghidupkan bu¬ 
mi setelah mati (kering). Sungguh, itu berarti 
Dia pasti (berkuasa) menghidupkan yang 
telah mati. Dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

642) Yakni sebagian mereka berada dalam surga dan 
sebagian iagi berada dalam neraka. 

643) "Pembawa berita gembira" maksudnya: Awan 
tebal yang ditiup angin lalu menurunkan hujan. 
Karenanya dapat dirasakan rahmat Allah dengan 
tumbuhnya biji-bijian yang telah disemaikan dan 
menghijaunya tanaman-tanaman serta berbuahnya 
tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. 

644) Dengan kedatangan rasul-rasul membawa 
keterangan kepada kaumnya itu, maka sebagian 
mereka mempercayainya dan sebagaian Iagi 
mendustakannya, bahkan sampai ada yang 
menyakitinya. Maka terhadap orang yang berdosa 
seperti itu, Allah mengazab mereka. 
































































JS~ 4 77] 30ARRUM i fbL 

41U | (Bangsa Romawi) 

51. Dan sungguh, jika Kami mengirimkan 
angin lalu mereka melihat (tumbuh-tum- 
buhan itu) menjadi kuning (kering), nis- 
caya setelah itu mereka tetap ingkar. 

52. Maka sungguh, engkau tidak akan sang- 
gup menjadikan orang-orang yang mati itu 
dapat mendengar, dan menjadikan orang- 
orang yang tuli dapat mendengar seruan, 
apabila mereka berpaling ke belakang. &$) 

53 . Dan engkau tidak akan dapat memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang buta 
(mata hatinya) dari kesesatannya. Dan 
engkau tidak dapat memperdengarkan 
(petunjuk Tuhan) kecuali kepada orang- 
orang yang beriman dengan ayat-ayat 
Kami, maka mereka itulah orang-orang 
yang berserah diri (kepada Kami). 

54 . Aflah-lah yang menciptakan kamu 
dari keadaan lemah, kemudian Dia men¬ 
jadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu 
menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan 
(kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) 
dan beruban. Dia menciptakan apa yang 
Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, 
Mahakuasa. 

55 . Dan pada hari (ketika) terjadinya Kia- 
mat, orang-orang yang berdosa bersum- 
pah, bahwa mereka berdiam (dalam ku- 
bur) hanya sesaat (saja). Begitulah dahulu 
mereka dipalingkan (dari kebenaran) 646) 

56. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan 
keimanan berkata (kepada orang-orang 
kafir), "Sungguh, kamu telah berdiam 
(dalam kubur) menurut ketetapan Allah, 
sampai hari berbangkit. Maka inilah hari 
berbangkit itu, tetapi (dahulu) kamu tidak 
meyakini(nya)." 

57 . Maka pada hari itu tidak bermanfaat 
(lagi) permintaan maaf orang-orang 
yang zalim, dan mereka tidak pula diberi 
kesempatan bertobat lagi. 

ANJURAN MEMPERHATIKAN TAMSIL IBA- 
RAT YANG TERDAPAT DALAM AL-QUR'AN 

58. Dan sesungguhnya telah Kami jelas- 
kan kepada manusia segala macam per- 
umpamaan dalam Al-Qur'an ini. Dan jika 
engkau membawa suatu ayat kepada me¬ 
reka, pastilah orang-orang kafir itu akan 
berkata, "Kamu hanyalah orang-orang 
yang membuat kepalsuan belaka." 

59. Demikianlah Allah mengunci hati 
orang-orang yang tidak(mau) memahami. 

60. Maka, bersabarlah engkau (Muham¬ 
mad), sungguh, janji Allah itu benar dan 
sekali-kali jangan sampai orang-orang 
yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat 
Allah) itu menggelisahkan engkau. 

645) Orang kafir itu disamakan Allah dengan orang 
mati yang tidak mungkin lagi mendengarkan 
pelajaran-pelajaran. Begitu juga disamakan orang 
kafir itu dengan orang tuli yang tidak bisa mendengar 
panggilan sama sekali apabila mereka membelakangi 
kita. 

646) Sebagaimana mereka berdusta dalam perkataan 
mereka ini, seperti itu pulalah mereka selalu berdusta 
di dunia. 






yakfuriinU) 

ingkar 


mim ba'dihi 
setelah nya 


la?allQ 
niscaya 
mereka tetap 



fara’auhu 
maka mereka 
melihatnya 


r 

H> 

ilLi 

& 

rthaq 

angin 

arsalna 
Kami me¬ 
ngirimkan 

Wa la'in 
dan sung¬ 
guh jika 


? -5*. > Y i-r, > -AS 1 


MflliSu i±S 
mereka apabila 
berpaling 


du'a’a summed wa i§ tusmi'u? mauta |§ tusmi'ul Fa innaka 

seruan orang dan tidak dapat men- orang tidak dapat men- maka sungguh {511 

' i^rllL’an monrlanmr KSlTlU * 


jadikan mendengar 


jadikan mendengar 


a j. mw u < 1 mm' ... , »» w Jl0m . „ fgr 

I r% n t/ 1 * VA/r-t 


Hits . tusmi'u . in 

kecuali kamu menjadikan tidak- 
mendengar lah 


‘an dalalatihim ^umyi bihadil aqta Wa mS 

dari kesesatan orang yang buta memberi kamu 
mereka (mata hatinya) petunjuk 


dan {52} 


tidaklah 


kebelakang 




\ \halaqakum la±T Allahul muslimun(a) fahurn bi&yatina yu’minu may. 

menciptakan Yang Allah {53} orang-orang yang maka mereka kepada ayat- beriman orang 

kalian berserah diri (itulah) ayat Kami 

irro^.w or _ it.w wr 


w 


l rf l ^ * . If* V ^ 5* • . * * 

mim ...mim ha‘Hi 3o l ol^ kummsa mtn riaNQn H 


mim ba‘di 
setelah 


ja'ala 
Dia men¬ 
jadikan 


gumma 

kemu¬ 

dian 


nvq tfafiq 
dari keadaan 
lemah 


nmm ba'di ja'ala gumma quwwataq qa'fing 

setelah menjadi- kemu- kuat lemah 

kan dian 

qadtr(u) ‘alTmu! wa huwal m3 yasya’(u) yakhluqu wa syaibah(tan) 

Maha Kuasa Maha dan apa yang Dia Dia men- dan 

Mengetahui Dia kehendaki ciptakan beruban 


da'faw quwwatiri 

lemah kuat 




gaira sa'ah(tin) 
melainkan 


ma labigu 
tidaklah mereka 
tinggal 


mujhmuna 
orang-orang 
yang berdosa 


yuqsimul 

bersumpah 


Sa‘atu 

Kiamat 


l-' 

Uaqumus 

terjadi 


Wa yauma 
dan pada 
hari (ketika) 


'JJl l^i '$ 

viffll I ’lima Qtul Ea±Tna Wa a^lal vu'fakun(a) k§rtd k nig Ilka 




wal im^ria 
dan 

keimanan 


ilma 

ilmu 


Qtul 

diberi 


Ea±Tna 

orang-orang 

yang 


Wa q&lal 

dan { 55 } 
berkata 


yu'fakun(a) 

dipalingkan 


k3h0 

mereka 


kai^llka 

demikianiah 


ijdi £ 3 


Mi 

ba'si yaumui 

berbangkit hari 


fahaza 
maka ini 


ba's(i) 

berbangkit 


ila yaumil 
sampai hari 


ft kitabillahi 
menurut ketetapan 
Allah 


5jSi OZ&M & 3 


labistum 
kalian tinggal sung- 

(dalam kubur) guh 


S^iTna [§ yaqfa'Ul 

orang-orang tidak memberi 

yang manfaat 


Fa yaurna'iiil 
maka pada 
hari itu (Kiamat) 


{56} 


la ta'lamun(a) 
tidak 


mengetahui 


kalian 

adalah 


wa Idkinnakum 
akan tetapi 
kalian 


mm 

darabnii 
Kami tetah 
membuat 



yusta'tabiin(a) 
diberi kesempatan 
bertobat 


»> t»>| t. 

lwaia hum ' ma'^iratuhum 


Iwaia hum 
dan mereka 
tidak 


ma' 2 iratuhum 
permintaan 
uzur mereka 


zalim 


W 




> c 


«« 


biAyatlf^ i ji’tahum ' 
dengiin kamu datang 

suatu ayat pada mereka 


KalSlika 

demikianlah 


CJ^J 

wa la’ir) 
dan sungguh 
jika 

TW 

A . ®> 


"S’ht <_> -'bH 




mubtilun(a) 

{58} orang-orang yang 
membuat kepalsuan 



ft ha±ar^ tTnnapi 

dalam ini bagi 

manusia 


» * \< 

o\ 


la±1ba iayaqQIannal 

orang-orang pasti akan 
yang berkata 5 


‘ala qulubil W' 

atas hati yatba'ullahu 

Allah mengunci mati 






































































raljTm 

Maha Penyayang 


ragman ir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 






. _ , , .<% 


wa rahmatal 
dan 
rah mat 


Hu daw 
(sebagai) 
petunjuk 


{ 2 } 


^ & O *■& 

hakTmtf) kitSbil SyStuI Tiika Alif 13m rfilm 

Yang Mengandung Al-Kitab ayat- itu {1} AlifLam 

Hikmah (Al-Quran) ayat (inilah)_ MIm 


OjL^i <-!$' \I> 

L. ^ L>..W tith Kii'klnn^ imTuvu^ih aa All*! 4T n ^ I 1 1 _ m I ikemTn ^ 


Wa hum zakata 

dan zakat 

mereka 

» 


wa yu’tdnaz 
dan 

menunaikan 


$alSta 

shalat 


yuqTmuna? 

mendiri- 

kan 

VM 


AllaiTna 
orang-orang 
yang 


{3} 


lil-muhsinln(a) 
bagi orang-orang 
yang berbuat baik 


- V0T " “ M li W js 

>> - * ‘Tr* y 's'Xs'A O •'*>-*> •> 

(*- to< - S V-j!i cSJJb^ dLiy Vi/* 

wa uM'lkatiumi mlrrabbihim 'ala hudam uiS’ika yuqinun(a) hum 

dan mereka dari Tuhan atas mereka {4} meyakini mereka 

itulah mereka petunjuk itulah 


S^% 
</ ✓ > 

bll Skhiratl 
dengan 
akhirat 


" dtfcir>T 

yoA_>JI (iLA-^ (y vy 


hadTSi 

perkataan 


lahwal 

sia-sia 


yasytarT 
membeli 
(mempergunakan) 


may 
(ada) orang 
yang 

"W7 


Wa minan nSsi 
dan di antara 
manusia 


{5} 


mufllhonU) 

orang-orang 

yang beruntung 


Li ilJ?' ]5j_& L&-UywJ J-iJ 


’lahum ulS’ika 

bagi mereka 

mereka itu 


huzuwa(n) 

olok-olok 


wa yattakhteaha 
dan dia 

menjadikannya 


bigairi 'ilmiw 
tanpa ilmu 


‘an sabTlillShi 
dari jalan Allah 


II yudllla 
uaiuk 

menyesatkan 


mustakbirang 
menyombongkan diri 


walls 
dia ber- 
paling 


Si) 

SyStuna 

ayat-ayat 

Kami 


JS 

‘alaihi tutla 

atasnya dibacakan 


£& 


>lj Vi/' L 


aiTm(in) 15i ‘atabin fa basysyirhu 
{7} yang pedih dengan — u ~“ : ■ J: ~ 


"TOT 


Wa muhtrlfun) 

dan {6} yang meng- 
apabila hinakan 


y~' y *'■>' 





maka beri dia 
azab kabar gembira 


> 


waqra(n) IT uiunaihi 

sum- dalam kedua 
batan telinganya 


ka anna yasma'hS lam 

seakan- dia men- belum 
akan dengarnya 


w 


'ria > im(i) 
{8} yang penuh 


p, i \p\ <p}J\ %i 


lahum 

bagi 

mereka 


§3lib3ti 

kebajikan 


wa ‘amilu§ 
dan me- 
ngerjakan 


amanQ 

beriman 


lalTna lnm>l 
orang-orang sesung' 
yang guhnya 


Khalaaas ... * hskimfu) l ai\zu\ wa huvt'al haqqafn) wa'dallShi fihS KhAUdlna 


Khalaqas . . 
Dia men- 1 °} 



huklm(u) 

Maha 

Bijaksana 


‘azTzul wa huwal haqqa(n) 
Maha Perkasa dan benar 

Dia 


wa'dalishi fihS Knshtffna 

janji di dalam- mereka 

Allah nya _ kt?kal 


' ' * s'' .<ii . \V\' s"’'' C'rP - 'lit 

ofjz'd' <JA L? \-fjy 


// » - 


aq tamTda 
agar ia (bumi) tidak 
menggoyangkan 

fe tfs 

fThS fa ambatnS 
di dalam- lalu Kami 
nya tumbuhkan 


rawSsiya 

gunung- 

gunung 


fit ar^i 
(dipermukaan) 
di atas bumi 


wa aiqS 
dan Dia 
meletakkan 

inr 


taraunahS 

kalian 

melihatnya 


bi gairi ‘amadin ssmawSu 

tanpa tiang langH 




Cs*j 


maan 


minas sama’i wa anzain.3 dabbah(tin) ming kulli 
dari langit dan Kami binatang dari macam- 

turunkan macam 


wa baSSa mkum 
di dalam- dan Dia mengem- dengan 
nya bangbiakkan kalian 


.s' \S « 'S' I r 

loU OjdU 

«* ^ 

ma 2.St fa arunT 

apa maka perlihatkan 

yang kepadaku 


*>< < 


l.>7' .< ’ <*>, 

khalqullahi HSza 

ini {10} 


7«L L”7 

s' — S' "T. .. 


ciptaan 

Allah 


karlm(in) 

yang 

baik 


zaujing , mn S fculN 

jenis 

J matam 


p 9 > i \ ^ I ^ t| >> > /» .111 

@ D>L~y' ck &J*oi 



31.LUQMAN 

(Luqman) 



411 





LUQMAN 

Makkiyyah 
Surah ke-31 ■ 34 ay si 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang . 

AL-QUft'AN AL-KARIM MENJAM1N SUK- 
SESNYA ORANG-ORANG YANG BERIMAN 

1 . AlifLam MIm . 

2. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang me- 
ngandung hikmah, 

3. sebagai petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orang yang berbuat kebaikan, 

4. (yaitu) orang-orang yang melaksanakan 
salat menunaikan zakat, dan mereka me¬ 
yakini adanya akhirat 

5. Merekalah orang-orang yang tetap men- 
dapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka 
itulah orang-orang yang beruntung. 

6. Dan di antara manusia (ada) orang yang 
mempergunakan percakapan kosong un- 
tuk menyesatkan (manusia) dari jalan 
Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok- 
olokan. Mereka itu akan memperoleh 
azab yang menghinakan. 

7. Dan apabila dibacakan kepadanya647r 
ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan me¬ 
nyombongkan diri seolah-olah dia belum 
mendengarnya, seakan-akan ada sum- 
batan di kedua telinganya, maka gem- 
birakanlah dia dengan azab yang pedih. 

S. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan, me¬ 
reka akan mendapat surga-surga yang 
penuh kenikmatan, 

9. mereka kekal di dalamnya, sebagai janji 
Allah yang benar. Dan Dia Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

10. Dia menciptakan langit tanpa tiang 
sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia 
meletakkan gunung-gunung (di permu- 
kaan) bumi agar ia (bumi) tidak menggo¬ 
yangkan kamu; dan memperkembang- 
biakkan segala macam jenis makhluk 
bergerak yang bernyawa di bumi. Dan 
Kami turunkan air hujan dari langit, lalu 
Kami tumbuhkan padanya segala macam 
tumbuh-tumbuhan yang baik. 

11. Inilah ciptaan Allah, maka perlihat- 
kanlah olehmu kepadaku apa yang telah 
diciptakan oleh (sesembahanmu) selain 
Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim 
itu berada di dalam kesesatan yang nyata. 

647) Kepada orang yang mempergunakan ceril 
kosong untuk menyesatkan manusia. 































































4 


412 


31. LUQMAN 

Luqman) 


NASIHAT LUQMAN KEPADA ANAKNYA 

12, Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah 
kepada Lukman, yaitu, "Bersyukurlah ke- 
pada Allah! Dan barang siapa bersyukur 
(kepada Allah), maka sesungguhnya dia 
bersyukur untuk dirinya sendiri; dan ba¬ 
rang siapa tidak bersyukur (kufur), maka 
sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Ter- 
puji." 

13. Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata 
kepada anaknya, ketika dia memberi pela- 
jaran kepadanya, "Wahai anakku! janganlah 
engkau mempersekutukan Allah, sesung¬ 
guhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar." 


Asbabun Nuzul ayat 13 


AbdiUah mengatakan, bahwa ayat mi diturunkan 
berkenaan dengan nasihat Rasulullah kepada para sa- 
habat tentang wasiat Lukman kepada anak-nya Saat 
turun QS. 6 82, para sahabat keberatan, mereka meng- 
hadap Rasutullah dan bertanya. ’’Wahai Rasul, siapa 
diantara kami yang dapat membersihkan keimanan 
dari kezaliman? Apa kalian telah mendengar wasiat 
Lukman kepada anaknya, ’Anakku, janganlah kamu 
menyekutukan Allah, karenahal ltu adalah kezahman 
yang sangat besar ’ (HR Bukhari) 

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia 
(agar berbuat baik) kepada kedua orang 
tuanya. Ibunya telah mengandungnya 
dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 
tahun.648) Bersyukurlah kepada-Ku dan 
kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada 
Aku kembalimu. 

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang 
itu, maka janganlah engkau menaati kedua¬ 
nya, dan pergaulilah keduanya di dunia den¬ 
gan baik, dan ikutilah jalan orang yang kem- 
bali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku 
tempat kembalimu, maka akan Aku beri- 
tahukan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. 

16. (Lukman berkata), "Wahai anakku! 
Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) se- 
berat biji sawi, dan berada dalam batu atau 
di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan 
memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah 
Mahahalus,649) Mahateliti. 

17. Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan 
suruhlah (manusia) berbuat yang makruf 
dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar 
dan bersabarlah terhadap apa yang menim- 
pamu, sesungguhnya yang demikian itu ter- 
masuk perkara yang penting. 

18. Dan janganlah kamu memalingkan 
wajah dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
yang sombong dan membanggakan diri. 

19. Dan sederhanakanlah dalam berjalan650) 
dan lunakkanlah suaramu, Sesungguhnya 
seburuk-buruk suara ialah suara keledai." 



Jli Sij csy 

am Wa I* hamid(un) ganiyyun fainnalla kafara wa mang linafsihd) yasykuru 

berkata dan (Ingatlah) {12} ' Maha Maha Kaya maka sesung- . dan barang untuk bersyukur 

ketika Terpuji guhnya Allah ingKar siapa dirinya 


ummufta hamafcathu 
ibunya telah mengan 
dungnya 



648) Sel am bat-lam bat waktu menyapih ialah sampai 
anak berumur 2 tahun. 

649) "Allah Mahahalus" ialah ilmu Allah itu meliputi 
segala sesuatu bagaimana pun kecilnya. 

650) Ketika berjalan, janganlah terlampau cepat dan 
jangan pula terlalu lambat. 


r" - 

wa may lillah(i) anisykur 

dan barang kepada agar ber- 

siapa Allah syukurlah 


hikmata luqmSnal 

hikmah Luqman 

(Ilmu) 


3tain3 Wa laqad 
Kami telah dan 
berikan sungguh 


syirkif 

kesyirikan 



billah(ff IS tusyrik yS bunayya ya'izuhu wa huwa libnihT luqmanu 

dengan janganlah kamu wahai memberi pela- dan kepada Luqman 

Allah sek utukan _ anakku jaran k epadanya dia anaknya _ 

3 Ti G& sa-y'i ^ 0 jyL 

_ I J. I_i mM I in'! In 71 jlmiln 


biwalidaih(i) 
terhadap kedua 
orang tuanya 


irisana 

(kepada) 

manusia 


Wa wassainal 
dan Kami 
wasiatkan 


'azlmfun) 
yang besar 


la ?u!mun 
benar-benar 
kezaliman 


umi iyi viuny ^ ^ ^ ■ ■ — — _ _ -- . 

—- w , 

iCSjQj ^4? 

v ^ anicwknriT ^ ff‘amainT wa fisaluhC wahniw wahnan 


wa Hwalldaikfat 
dan kepada kedua 
orang tuamu 


anisykurIT 
agar bersyukur 
kepada-Ku 


ff'amaini 
dalam (usia) 
dua tahun 


wa fisaluhu 
dan ia 
menyapihnya 


''ala wahniw 
atas 

kelelahan 


wahntm 

kelelahan 


VS W _ ^ 

i 

_ ur on iahciriaif^ Wain ^ mnsTrfu) »law3 

{14} 


ms faisa 
apa yang 
tidak 


tusyrika bT 
kamu menyekutu- 
kan dengan-Ku 


‘ala aq 
agar 


jahadaka 
keduanya me- 
maksa kamu 


Wa iq 
dan 
jika 


maslr(u) >layyal 

tempat kembati kepadaku 


tSj&S Qi iij U4WU-J fk h & 

ma'rufftEW) firiHMn w^ wa sahibhuma fala tuti'huma ‘ilmuq bihi lafca 

dengan T ° 2, u ._ : _ dan Deraaulilah maka janganlah kamu ilmu dengan- bagimi 

baik 


fid dun-ya 
di dunia 


wa sahibhuma 
dan pergaulilah 
keduanya 


fala tuti'huma 
maka janganlah kamu 
menaati keduany a 

EL 


bihT 

dengan- bagimu 
nya 


fa unapbl ukum 
la!u akan Aku bfrltahu 
kan pada kafian 

ti 


a Ax * EL •> i / 

£& til ^ til C-0 si 

'''' ' ... ..** . -i__= |_ ....iUbll 


marji'ukum ilayya Summa ilayy(a) 

tempat kembali kepada- kemu- kepada- 

kalian Ku dian Ku 

'IV 0(9 


anaba 

kem¬ 

bali 


man 

orang 

yang 


sablla 

jalan 


wattabl’ 

dan 

ikutilah 


(j* tils o\, \f\ LkJ 

miinaisi taku in innaha YS bunawa ta'matun(a) kuntum bmff 


habbatim miSqala taku in innaha Ya bunayya tamatun(a) 

dari ‘ biji seberat ada (sesuatu jika sesung- wahai {15} kerjakan 

perbuatan)guhnya anakku 


kuqtum blrr» 

kalian dengan 

apa yang 


^ fii arHi ^ mi fie samfiwAti au fTsakhratin fatakun khaidalil 


yali 

mendatang- 

kan 


fil ar^i 
di bumi 


au 

atau 


fts samawati 
di langit 


fatakuq 

lalu ia (per¬ 
buatan itu) ada 

TTI 


’± J\ && 'Js\U k 

wa mur salata aqimi$ YS bunayya khabfr(un) latifun innallaha (allah)(u) niha 

dan turuhlah shalat diri- wahai {161 Maha Maha Halus sesungguh- Allah u-nqdni 

(manusia) 


aqimi$ 

diri 

kanlah 


dill % 

^Slika inna mS asabak(a) ^ala wa?bir ^ani! mungk^ri wanha bilma'rufi 

domikian sesuna- aDa vana atas dan ber- dari ke- dan cegahlah kepada kebaikan 


i&rika inna 
demikian sesung- 
ilu _ guhnya 

o£>Sn<j 

^ fil ar$ ^ 
di bumi 


mS asabak(a) 
apa yang 
menimpamu 


wa?bir 
dan ber- 
sabarlah 

x' 


-&J &L 


<■* . <" 




wa la tamsyi lin nasi khaddaka Wa IS tu?a“ir 

dan jangan dari mukamu dan jangan kamu 

kamu berjalan manusia (pipi) memalingkajri 


{17} 


min'azmiMTmur(i) 
termasuk perkara 
yang penting 


fF rttSsy-ylka 
dalam 

berja^n karnu 


1^0 '0$' 

.. ^ c_ |_|_ IS vnhihKii inn55IIaha rwaraha(n) 

{18} 


Waq§id 
dan seder¬ 
hanakanlah 


0 -ta£ ^ 


fakhur(in) kulla mukhtaiin 

membang- setiap orang 

qakan diri yang sombong 

-- wir 


hamir(i) 
J19) keledai 





la yuhibbu innallaha maraha(n) 

tidak sesungguhnya angkuh 

menyukai Allah_ 


'y ' ’ »> ?K 


YS bunayya khabir(un) latrfurT innallaha (allah)(u) b'ha 

wahai {16} Maha Maha Halus sesungguh- Allah dengan 
anakku 1 1 Mengetahui nya Allah 




































































WTSsbaga 
dan Dia telah 
sempurnakan 


o?j> 


fs! ardi 
di bumi 


wa ma 
dan apa 
yang 

TV 


H 

43 

'I'sVi im 


'JLS 


ma fis samawati 
apa yang di langit 


lakum 

untuk 

kalian 


sakhkhara 
Dia telah 
tundukkan 


annaliaftd 

bahwa 

Allah 


latau Alam 

kalian tidak- 

perhatikan kah 


ffflflhl vuiadliu mav wa minan nasi wa hatinahftan) zahirataw ni'amahu '‘alaiknm 

nikmat- 
Nya 

ir 


mm 

tentang 

Allah 


yujadilu 

membantah 

(keesaan) 


may 

ada orang 
yang 


wa minan nasi 
dan di antara 
manusia 


wa ba|inah(tan) 
dan yang 
batin 


zahirataw 
yang tampak 


(it)taST‘u 

ikutilah 


& JA 

lanumut qlla 




lanumut 

kepada 

mereka 


qlla 

dikatakan 


kSnasy 

ada 


JJJi 

awaiau 

apakah 

walaupun 


Wa iza 
dan 
apabila 

%'J £& 


r- m mumr(in) 
yang memberi 
penerangan 


‘‘alaikum 
atas kalian 


i : «r 


dantidak 

kitab 


wa la hudaw 
dan tidak ada 
petunjuk 


bi gain ‘ilmiw 
tanpa ilmu 




aba’ana 

bapak-bapak 

kami 


‘alaihi 

atas- 

nya 


ma wa jadna 
apa yang 
kami dapati 


*1- j: $6 A 

natfSbi'u bal qalu aqzaJaflSho 


( 

’ yuslim 

11 

9 s s 

o-ti 

Wa may 

@ 

!■ r\ ■ 
V 

menyerahkan 

dan barang 
siapa 


{21} 


kami 

mengikuti 


(tidak) 

tetapi 


mereka 

berkata 


apa yang Allah 
turunkan 




salr(i) 

menyala- 

nyala 


ila ‘azabis 
kepada siksa 


«r 

1 yad'uhum 
menyeru 
mereka 


J 

setan 


*3® \ ' 

wuiqfl 

yang 
kokoh 


UPk a 


bil ‘urwatil 
pada tali 
(buhul) 


»/ ■» - 

(is)tamsaka 
dia telah 
berpegang 


Jjfl 

faqadis 

maka 

sungguh 


1*2* 

muhslnurj 




wa huwa 
orang yang dan dia 
berbuat kebaikan 


— « —*#— 

ilallahi wajhahu 

kepada wajahnya 

Allah 




0 mm 

0 


kufruh(u) 

kekafi- 

rannya 


fata yahzungka 
maka janganlah 
menyedihkanmu 


kafara 

kafir 


Wa mang 
dan barang 
siapa 


{ 22 } 


■^umur(i) 
segala perkara/ 
urusan 


3 jij 


‘aqibatui 

kesudahan 


wa ilallahi 
dan kepada 
Allah 


JjXZsh jCT JJUp U> 

eurlnr/i} hWSlie ‘afTmFirvv inmll^h'a 'omilfi him? flminnkl'vl'iihurvi mnrli'rihi im 


$udur(i) bfcati? ‘afTmum innailaha 

dalam dada dengan Maha sesungguh- 

yang ada Mengetahui nya Allah 


£ 

qallzOn) "Ila ‘aiSbin \ nadtarruhum Summa 


‘amilu bima fanunabbi'uhum ' marji'uhum ilaina 
mereka dengan maka Kami jelaskan tempat kem- kepada 
kerjakan apa yang pada mereka bali mereka Kami 

mm 


gall?(in) 
{24} yang keras 


ila ‘aiSbin 
kepada siksa 
(di akhirat) 


nadtarruhum 
Kami paksakan 
mereka 


Su’mm - 

kemu- 

dian 


qalTlarj 
sedikit 
(di dunia) 


’>**-'* 9 

iNumatti'uhum 
Kami beri mereka {23} 
kesenangan 


dffiil iayaqulunnallah(u) walartfa samSwati khalaqas man I sa’altahum W^Ta’in 

dan bumi 


gtffil layaqulunnallah(u) 
kata- tentu mereka 

kanlah mengatakan "Allah' 


samSwSti 

langit 


khalaqas man 

menciptakan siapa 

yang 


I sa’altshum Wafa’in 

kamu tanyakan dan sung- 
pada mereka guhjika 


m3 fis samawati 
apa yang di langit 


A v2/ 

Lillahi 

kepunyaan {25} 
Allah 


Sicv 

ia yalamun(a) 
tidak 






mengetahui 

TT 


®> >i • < Y <5 J 

Jo 

' akSaruhum bal lillahfi) hamdu 

kebanyakan bahkan bagi segala 

mereka Allah puji 


si J \j 0 ili) <^' 3J1 o^iSFi 

^ mafitardi ‘ . ^ ^ 

apa yang dibumi I 


anna Wa lau 
bahwa dan {26} 
seandainya 


hamrd(u) 

Maha 

Terpuji 


ganiyyul 
Maha Kaya 


huwal 

Dia 



mim ba'dihi 
setelahnya 


yamudduhu 

ditambahkan 

kepadanya 


wal babru 
dan laut 
(menjadi tinta) 


TT 


innallSha 
sesung- 
guhnya Allah 

n 

aqlamuw 

(menjadi) 

pena 


wahard(i) 
dan bumi 


wm 

miq syajaratin 
dari pohon 





rv ■ 


’ Ma khalqukum hakTm(un) 

tidaklah men- {27} Maha 

ciptakan kalian Bijaksana 


X 

‘azTfun 

Maha 

Perkasa 


innallSha 

sesungguhnya 

Allah 


£ >■ 




kalimatullah(i) 

kalimat-kalimat 

Allah 


0 


TtT 


jSf 


'' 

rSJ? 


3 %\ 


ma nafidat 
tidak habis 
(dituliskan) 





ba$tr(un) 
{28} Maha Melihat 



samfum innailaha wabidah(tin) 
Maha sesungguhnya yang satu 

Mendengar Allah 


U 

kanafsiw ills * wa la ba‘^ukum 

seperti (menciptakan kecuali dan tidaklah mem- 
bangkitkan) jiwa bangkitkan kalian 






31.LUQMAN 

(Lu;;man) 


413 


* 


KEKUASAAN ALLAH ADALAH MUTLAK DAN 
AKIBAT PENGINGKARAN TERHADAPNYA 

20. Tidakkah kamu memperhatikan bah¬ 
wa Allah telah menundukkan apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi 
untuk (kepentingan)mu dan menyempur- 
nakan nikmat-Nya untukmu lahir dan 
batin. Tetapi di antara manusia ada yang 
membantah tentang (keesaan) Allah 
tanpa ilmu atau petunjuk, dan tanpa Kitab 
yang memberi penerangan. 

21. Dan apabila dikatakan kepada me¬ 
reka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah!" 
Mereka menjawab, "(Tidak), tetapi kami 
(hanya) mengikuti kebiasaan yang kami 
dapati dari nenek moyang kami." Apakah 
mereka (akan mengikuti nenek moyang 
mereka) walaupun sebenarnya setan 
menyeru mereka ke dalam azab api yang 
menyala-nyala (neraka)? 

22. Dan siapa yang berserah diri kepada 
Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya dia telah 
berpegang kepada buhul (tali) yang 
kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan 
segala urusan. 

23. Dan siapa yang kafir, maka kekafiran- 
nya itu janganlah menyedihkanmu 
(Muhammad). Hanya kepada Kami tem¬ 
pat kembali mereka, lalu Kami beritakan 
kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Me¬ 
ngetahui segala isi hati. 

24. Kami biarkan mereka bersenang- 
senang sebentar, kemudian Kami paksa 
mereka (masuk) ke dalam azab yang keras. 

25. Dan sungguh, jika engkau (Muham¬ 
mad) tanyakan kepada mereka,"Siapakah 
yang menciptakan langit dan bumi? 
"Tentu mereka akan menjawab, "Allah." 
Katakanlah,"Segala puji bagi Allah,"tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. 

26. Milik Allah-lah apa yang di langit dan 
di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah Yang 
Mahakaya, Maha Terpuji. 

27. Dan seandainya pohon-pohon di bu¬ 
mi menjadi pena dan lautan (menjadi 
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh 
lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya 
tidak akan habis-habisnya (dituliskan) 
kalimat-kalimat Allah.65i) Sesungguhnya 
Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana. 

28. Menciptakan dan membangkitkan 
kamu (bagi Allah) hanyalah seperti (men¬ 
ciptakan dan membangkitkan) satu jiwa 
saja (mudah). Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. 

651) Ilmu-Nya dan hikmah-Nya, artinya semua itu 
tidak cukup untuk menuliskan kalimat Allah. 



















































# 


414 


31.LUQMAN 

(Luqman) 


29. Tidakkah engkau memperhatikan, 
bahwa Allah memasukkan malam ke da- 
lam siang, dan memasukkan siang ke 
dalam malam, dan Dia menundukkan ma- 
tahari dan bulan, masing-masing beredar 
sampai kepada waktu yang ditentukan. 
Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan. 

30. Demikianlah, karena sesungguhnya 
Allah, Dialah {Tuhan) yang sebenarnya 
dan apa saja yang mereka seru selain Allah 
adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, 
Dialah Yang Mahatinggi, Mahabesar. 

31. Tidakkah engkau memperhatikan 
bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar 
di laut dengan nikmat Allah, agar diperli- 
hatkan-Nya kepadamu sebagian dari 
tanda-tanda (kebesaran)-Nya. Sungguh, 
pada yang demikian itu terdapat tanda- 
tanda (kebesaran)-Nya bagi setiap orang 
yang sangat sabar dan banyak bersyukur. 

32. Dan apabila mereka digulung ombak 
yang besar seperti gunung, mereka me- 
nyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama 
kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyela- 
matkan mereka sampai di daratan, lalu 
sebagian mereka tetap menempuh jalan 
yang lurus.652) Adapun yang meng- 
ingkari ayat-ayat Kami hanyalah peng- 
khianat yang tidak berterima kasih. 

33. Wahai manusia! Bertakwalah kepada 
Tuhanmu dan takutlah pada hari yang 
(ketika itu) seorang bapak tidak dapat 
menolong anaknya, dan seorang anak 
tidak dapat (pula) menolong bapaknya 
sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti 
benar, maka janganlah sekali-kali kamu 
terpedaya oleh kehidupan dunia, dan 
jangan sampai kamu terpedaya oleh 
penipu dalam (menaati) Allah. 

34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu 
tentang hari kiamat; dan Dia yang menu- 
runkan hujan, dan mengetahui apa yang 
ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang 
pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan dikerjakannya be- 
sok.653) Dan tidak ada seorang pun yang 
dapat mengetahui di bumi mana dia akan 
mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 
Maha Mengenal. 





AS-SAJDAH 

Makkiyyah 
Surah ke-32 • 30 ayai 


652) Jalan yang lurus ialah mengakui keesaan Allah. 

653) Manusia itu tidak dapat mengetahui dengan 
pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau 
yang akan diperolehnya, namun demikian mereka 
diwajibkan berusaha. 


fil laiii nahara wa yulijun fin nahari laila yuliiul annallaha 


fil laiii 
dalam malam 


nahara 

siang 


, f* U H » , 

Sill® &A 4 t 'J 3 i ; ^4 


wa yulijun 

dan Dia dalam 

memasukkan siang 

n vj vj t*» h 


yulijul 
Dia 

memasukkan 


y 

tara Aiam 
bahwa kamu tidak- 
Allah perhatikan kah 


wa annallaha 
dan bahwasanya 
Allah 


musammaw 

yang 

ditentukan 


ila ajalim 
sampai 
waktu (Kiamat) 


yajn 

beredar 


kulluy 

masing- 

masing 


wal-qamara syamsa wa sakhkharasy 
dan matahari dan Dia 

bulan menundukan 


— w — w “ rit “ 

ma yad'una wa anna haqqu huwal bi annallaha Zalika ncft ^tiabir(un) ta’maluna bima 
apa yang dan bahwa- hak Dia bahwa sungguh demikian- Maha Teliti kalian dengan 

rnereka seru _ sanya Allah _lah__kerjakan apa yand 






o' y 

annat tara 

bahwa- kamu tidak- 

sanya perhatikan kah 


anya _ Allah _lah_ _ kerjakan a^^ nq 

Alam kablr(u) *&fiyyu! Kuwal wa annallaha batilu min duniNI 


i ) 1 * ** 
) ^ ** ** 


{30} 


MahaTinggi Dia 


dan bahwa¬ 
sanya Allah 




dari selain 
Dia 




Inna min ayatih(i) 

sesung- dari ayat- 

guhnya ayat-Nya 


liyuriyakum 
untuk Dia perlihat- 
kan pada kalian 


bini‘matiliahi 
dengan nikmat 
Allah 


fil bahri 
di laut 


tajrT fulka 

berlayar perahu 


mauTura igasyiyahum Wa i2a syakur(in) likulli sabbarin 

nelnrnhann menimpa dan {31} lagi bagi setiap orang 

gelombang mere ka apabila bersyukur yan g sabar 


*• ✓ 


la’ayStii fi zdlika 

benar-benar pada yang 
tanda-tanda demikian itu 


-—- n -~— > 

-ZyjJI 'jyS- sillJK jlfif 

"■"Hal barri ^ \ najjahum falamma din(a) lahud mukliiisTna da'awullaha ""ka^ulaJi 

sepertilT 
gunung 


sampai Dia menyelamatkan maka beragama kepada- dengan mereka menyeru 

di daratan mereka tatkala nya ikhlas Allah 


, JH --”, 

c- 


1<ullu khatt5ring 
setiap 

pengkhianat 



bi ayatina 
ayat-ayat 
Kami 


yajhadu 

mengingkari 


wa ma 
dan 
tidak 


<•1 l>l ,U 1 

&$■ c-'J .>:£ 

muqta$id(un) \faminhum 

menempuh maka di antara 
jalan lurus mereka 


13 ^ajzi 
tidak 

menolong 


yaumal 
pada hari 
(kebangkitan) 


wakhsyau 
dan takutlah 


rabbakum 
kepada Tuhan 
kalian 


\J6\ 

(itjtaqu 

bertak¬ 

walah 


M 


\ 1 \Z 0 

n3sut Ya ayyuhan 
manusia wahai {32} 


4 i ^ » z' 

^wa'dallahi 
janji Allah 


*\'+ 


inna syai'a(n) 

sesungguh- sedikit 

nya pun 


‘awwaiidihT n huwa wa IS mauludun 'aw waladihfi) 


‘aw waiidih' 
atas 
bapaknya 


jazin 

penolong 


dan tidak 
yang dilahirkan 


f aw waladih(i) 
atas anaknya 


~—n-n-:- ir ttt 

billaHi » wal3 yagurrannakum dun-ya hayatud \ fala tagurrannakumul haqcfwt 

terhadap dan jangan sekali-kali dunia kehidupan maka jangan menipu kalian benilf 

Allah 


S yagurn 
dan jangan sekali-kali 
menipu kalian 


'«W! 

maka jangan menipu kalian boiSf , 

”o” 


-- - - W - To -“ 

<h' 3 Si to 


gaiS(a) 

hujan 


wa yunazzilul 
dan Dia 
menurunkan 


sa'ah(ti) 

hari 

kiamat 


‘ilmus ‘irtdahQ 

pengetahuan di sisi-Nya 


w 

Innaliaha gamfi 

sesungguhnya {33} penipu 

Allah (setan) 


gada{n) 

besok 


I'iu S aU 






taksibu 
akan ia 
kerjakan 


m3 23 natsum 

apa diri 

yang 


ladri wa m 3 

mengetahui dan 
tidak 


m3 fil-arham(i) 
apa yang dalam 
kandungan 


wa ya'famu 
dan Dia 
mengetahui 


* u 


khabTr(un) 
(34) Maha 
Mengenal 


7^r 






b\. cfJ 1 c£L \jAii d?jS> C j 






‘aiTmun Innaliaha tanriut(u) ar^iq bi’ayyi 

Maha sesungguh- iaakan bumi di mana 

Mengetahui nya Allah mati 


nafsum tadrT wfl mA'l 
diri mengetahui daf» 



























































rafelm 

Maha Penyayang 


ruhmaiMr 

Yang Maha Pengasih 


Bromlll^hlr 
Dengan nama Allah 


*<- < >r, .TT .. ^ ?, VS A 

M v*j»* ck> |p jsJ' 


'alamTn(a) 
semesta alam 


mir rabbil 
dari Tuhan 


fltui ia raiba 

di dalamnya tidakada 
keraguan 


kitabi 

Al-Kitab (Al-Qur'an) 


TaqzTIul 

turunnya 


Alif lam mTm 
{1} Alif Lam MTm 


H, 





J? 

qaumam 

kaum 

li turjzira 
supaya kamu 

mir rabbika 
dari 

haqqu 

benar 

huwal 

ia 

bal 

bahkan 






peringatkan 


(Al-Qur'an) 


(if)tarah(u) 
ia mengada- 
adakannya 


AMhUt 

Allah 


{3} 


yahtadun(a) 

mendapat 

petunjuk 


> V ** 


1 la'allahum 
agar mereka 


t*«r 

ming qablika 
sebelummu 


yaqulunaf 

mereka 

mengatakan 


Am n\ 

atau- 1 
kah 

- JSM O - KT 

'"min na±irim 1 ma atahum 

seorang pemberi tidakdatang 

peringatan kepada mereka 


mm — 

J& 

•* 


✓ 4 /'»/' 

ty JC% 

syyamir] 

masa 

fT sittati 
dalam enam 

bainahuma 
di antara 
keduanya 

wa ma 
dan apa 
yang 

wal arda 
dan bumi 

S''* 

afalS 

maka apa¬ 
kah tidak 

& * s s 

O , D 



* • A Nf w 

g&SXj 

wa la syafi'(in) 
dan tidak 
pemberi syafaat 

“'('I ® 

miw waliyyiw 
dari 

penolong 

*> 3» rf 

miq dunihT 
dari 

selain-Nya 

’ma lakum 
tidakada 
bagi kalian 


samawati khalaqas laif 

langit mencip- Yang 

takan 

'alal-'arsy(i) 
di atas 'Arsy 


(is)tawa gummas 
Dia ber- kemu- 
semayam dian 


fP- '5 'JH\ 

■ A_ 


Tf 


/■> 

Mi 


ya'ruju summa 

ia naik kemu- 

dian 


ilal ar^i 
sampai bumi 


minas sama i 
dari langit 


ini — 


'u \ t'i ■* ^ ' ri 

c£ij .i O^-Lst) Ia-j cJjj I 

✓ aiilr-a miming a If a 


amra Yudabbirul 

urusan Dia 

mengatur 

W 


f*I 


A 


{4} 

ir 


tatazakkarun(a) 
kalian ingat 


2aiika 
demikian- 13/ 
lah itu 


^ ^ » < 

6—*-' 

ahsana 
membuat 
bag us 


Vi 


ta'uddun(a) mimma 

kalian dari apa 

hitung yang 


sanatim alfa 
tahun seribu 


©is* at Jfo £1 


miqdaruhu kana 

ukurannya adalah 


fT yauming ilaihi 

dalam kepada- 

satu hari Nya 


<x 5 ' 0 y-S^ 5 .^ 14^15 

AHa-i-T *-ahTwifn\ ‘aVfrnr wa<;\/ cvahaHafil ‘^"'naihi • Storm/I 


Alla±T 
yang {6} 


rahlm(u) 
Yang Maha 
Penyayang 


azizur 
Yang Maha 
Perkasa 


wasy syahadatii 
dan yang 
nyata 


^ gaibi 1 Siimul 
yang gaib Yang 

Mengetahui 


VP > 3 '&■ Pj 


‘r! -I I 

Dia men- 
jadikan 




y 

Summa 
kemu- {7} 
dian 


mintin(in) 
dari tanah 


iqsani khalqal wa bada’a khalaqahQ kuTia syai’in 

manusia penciptaan dan yang Dia men- segala sesuatu 

(Adam) _ memulai_ ciptakannya 


o« 5 iw„» 


fiw 

ke dalam¬ 
nya 


'•'S' > i' <0* EL .* - Tf” ~~-1\ > * <\~\ 

wa nafakha sawwahu Summa mahln(in) mim mfl'im miq sulalatim naslahu 

dan Dia Dia sem- kemudian { 0 } Yang hina dari air (mani) dari saripati keturunannya 

_ _ meniupkan purnakannya _ _ 

Sci 'jjyp 'g* $3 

nafilnm ma wal absara ^’sam'a ’lakumus wa ia'ala mir ruhihT 


qalllam ma 
sedikit sekali 


wal-afidah(ta) 
dan hati (dan akal) 


wal absara 
dan penglihatan 


sam £ 
pendengaran 


'lakumus 

bagi 

kalian 


3 ? 

la 

sung 

dal, 


ft* 


wa ja'ala 
dan Dia 
menjadikan 


mir ruhihT 
dari ruh-Nya 
(ruh ciptaanya) 


ooVlj lllli til* 


lafi a’inn5 

sungguh apakah 

dalam sungguh kami 


fil ardi 
dalam bumi 


a’i 

apakah 
jika 

lyatawaffakum Qul kafirun(a) rabbihim bi liqa’i hum bal jadld(in) khalqiq 

akan mewafat- kata- {10} ingkar Tuhan dengan mereka bahkan yang baru dptaan 

kan kalian kanlah _ mereka pertemuan __ 

1J 10 P ' 1 

’ iia rabbikum Sunima 'fcikum wukkila la2T mautil malakul 

kepada Tuhan kemu- untuk diserahi yang maut malaikat 




Wa qdlu 
dan mereka 
berkata 


{9} 


tasykurun(a) 
apa yang 
kalian syukuri 

« - 


»> * 


turja'un(a) 
{11} kalian 

dikembalikan 








Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

AL-QUR'AN ADALAH WAHYU DARI TUHAN 

Al-Qur'an Bukanlah dptaan Muhammad saw. 

1 . Alif Lam Mfm. 

2. Turunnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan 
padanya (yaitu) dari Tuhan semesta alam. 

3. Tetapi mengapa mereka (orang kafir) 
mengatakan, "Dia (Muhammad) telah 
mengada-adakannya" Tidak, Al-Qur'an itu 
kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, 
agar engkau memberi peringatan kepada 
kaum yang belum pernah didatangi orang 
yang memberi peringatan sebelum engkau; 
agar mereka mendapat petunjuk. 

Masa Terciptanya Alam Semesta 

4. Allah menciptakan langit dan bumi dan 
apa yang ada di antara keduanya dalam enam 
masa, kemudian Dia bersemayam di atas 
'Arsy.654) Bagimu tidakada seorang pun peno- 
long maupun pemberi syafaat655) selain Dia. 
Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 

5. Dia mengatur segala urusan dari langit 
ke bumi, kemudian (urusan) itu naik ke- 
pada-Nya656) dalam satu hari yang kadar- 
nya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu. 

6* Yang demikian itu, ialah Tuhan yang me¬ 
ngetahui yang gaib dan yang nyata, Yang 
Mahaperkasa, Maha Penyayang, 

Proses Kejadian Manusia dan Kebangkitannya 
di Hari Kiamat 

7. Yang memperindah segala sesuatu yang 
Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan 
manusia dari tanah, 

8. kemudian Dia menjadikan keturunannya 
dari saripati air yang hina (air mani). 

9 . Kemudian Dia menyempurnakannya 
dan meniupkan ruh (ciptaan)-Nya ke da¬ 
lam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pen¬ 
dengaran, penglihatan, dan hati bagimu, 
(tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. 

10. Dan mereka berkata, "Apakah apabila 
kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, 
kami akan berada dalam ciptaan yang 
baru?"657) Bahkan mereka mengingkari 
pertemuan dengan Tuhannya. 

11. Katakanlah, "Malaikat maut yang di¬ 
serahi untuk (mencabut nyawa)mu akan 
mematikan kamu, kemudian kepada Tu¬ 
hanmu, kamu akan dikembalikan." 


654) Bersemayam di atas 'Arsy ialah sifat Allah yang 
wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan 
kesucian-Nya. 

655) Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh 
rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan 
azab atau beban seseorang di akhirat. 

656) Beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini 
suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungan- 
Nya. 

657) Dihidupkan kembali untuk menerima balasan 
Allah pada hari kiamat. 


























































Surah Ke-32 


JuzKe-21 




32. AS-SAJDAH 
(Sujud 


> 


Sebuah Perbandingan Antaro Orang Mukmin 
dengan Orang Kafir 

12. Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya 
kamu melihat orang-orang yang berdosa 
itu menundukkan kepalanya di hadapan 
Tuhannya, (mereka berkata), "Ya Tuhan 
kami, kami telah melihat dan mendengar, 
maka kembalikanlah kami (ke dunia), 
niscaya kami akan mengerjakankebajikan. 
Sungguh, kami adalah orang-orang yang 
yakin." 

13. Dan jika Kami menghendaki, niscaya 
Kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk 
(bagi)nya, tetapi telah ditetapkan perka- 
taan (ketetapan) dari-Ku, "Pasti akan Aku 
penuhi neraka Jahanam dengan jin dan 
manusia bersama-sama. 

14. Maka rasakanlah olehmu (azab ini) 
disebabkan kamu melalaikan pertemuan 
dengan harimu ini (hari kiamat), sesung- 
guhnya Kami pun melalaikan kamu dan 
rasakanlah azab yang kekal, atas apa yang 
telah kamu kerjakan." 

15. Orang-orang yang beriman dengan 
ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang 
yang apabila diperingatkan dengannya 
(ayat-ayat Kami), mereka menyungkur 
sujud658) dan bertasbih serta memuji Tu¬ 
hannya, dan mereka tidak menyombong- 
kan diri. 

16. Lambung mereka jauh dari tempat 
tidurnya,659) mereka berdoa kepada Tu¬ 
hannya dengan rasa takut dan penuh 
harap, dan mereka menginfakkan seba- 
gian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka. 


Asbabun Nuzul ayat 16 


Dan Bilal hahwa ketika Bilal dan para sahabat 
duduk di mesiid, ada sahabat laitmya yang shalat 
simnah sesudah Maghrib sampai I$ya Maka 
turunlah ayat mi yang melukiskan perbuatan orang- 
orang yang terpuji (HR. al-Bazzar) 

17. Maka tidak seorang pun mengetahui 
apa yang disembunyikan untuk mereka 
yaitu (bermacam-macam nikmat) yang 
menyenangkan hati sebagai balasan 
terhadap apa yang mereka kerjakan. 

18. Maka apakah orang yang beriman 
seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka 
tidak sama. 

19. Adapun orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, maka me¬ 
reka akan mendapat surga-surga tempat 
kediaman, sebagai pahala atas apa yang 
telah mereka kerjakan. 

20. Dan adapun orang-orang yang fasik 
(kafir), maka tempat kediaman mereka 
adalah neraka. Setiap kali mereka hendak 
keluar darinya, mereka dikembalikan 
(lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada 
mereka, "Rasakanlah azab neraka yang 
dahulu kamu dustakan." 


658) Mereka sujud tunduk patuh kepada Allah serta 
khusyuk. Disunahkan mengerjakan sujud tilawah 
apabila membaca atau mendengarkan ayat-ayat 
sajdah seperti ini. 

659) Mereka tidak tidur pada waktu biasanya orang 
tidur, untuk mengerjakan salat malam. 














mV.! - r J Li LH I im 

di sisi Tuhan 
mereka 




ru’Qsihim 
kepala mereka 


nSkisG 
mereka 
menundukkan 


Izil mujrimOna 
katika orang-orang 
yang berdosa (musyrk) 


tara Wa Eau 

kamu dan 

melihat sekiranya 


Alihan na'mal farji'nS wa sami‘n£ ab§arna rabdaqg 

kebajikan kami akan maka kembali- dan kami telah kami telah Tuhan 

mengerjakan kaniah kami mendengar_melihat kami 


muqlnunU) inn3 

orang-orang sungguh 

yang yakin kami 


<> 30 J ^ JS G& Oi % % 

a ataii 
caya I 
berikc 

n 


qaulu haqqal 

perkataan telah 

ditetapkan 

VI 


wa lakin 
akan 
tetapi 


^ulla nafsin 
kepada 
setiap jiwa 


la StainS syi’na Wa lau 

niscaya kami kami meng- dan il2| 
berikan hendaki jika 






/1 _. ajtnaln(a) 

11*5/ semuanya 


wann§si 

dan 

manusia 



IS) 


- ^ 

nasSnakum 

innS 

haia 

melupakan kalian 

sesung- 

ini (Hari 

quhnya Kami 

Kiamat) 


VI 


la’amla’anna mirwU 
sungguh Aku ddriku 
akan penuhi 

tL? \%% 

bima Fa 4Gqu 

sebab maka rasakanlah 
apa yang(azab ini) 




yu’minu InnamS 

orang sungguh 

beriman hanyalah 


{14} 


ta'malun(a) 

kerjakan 


bima 
sebab 
apa yang 


khuldi 'aiabal wa 4QqQ 

kekal siksaan dan 

rasakanlah 




bihamdl wa sabbafou sujjadaw 
dengan dan bersujud 

memuji_bertasbih 


kharru bihi 
mereka dengan- 
menyungkur nya 


i£5 lailna bi ayatina 

apabila orang-orang kepada ayat- 

yang ayat Kami 


,».>> W'f. s*s <h> IjlSs 

<3^0 B ffl 

• jtinObuhiim Tataj£f3 13 yastakbirQn(a) wa hum rabbthJh 

lambung-lambung menjauh {15} tidak menyombongkan dan Tuhan 

mereka diri mereka mereka 

- TO- n n H — w 


jun&buhum 
lambung-lambung 


rabbihjfti 

Tuhan 

mereka 


* > > » X ^ 

c*-i 

' razaqnahum 
kami berikan 
rezeki mereka 

l^ivar 


TT 


. S S ^ \ *s S >> * Z' xTl * 

LjcaJ 0J l Qj&Si 

watama'3w khaufaw rabbahum yad'Qna '(will 

danberharap dengan rasa kepada Tuhan mereka dari tempat 

takut mereka berdoa berbaring 


jazft'sm aVun(in) mingqurrati lahum 

sebagai panda- dari me- bagi 

balasan ngan mata nyejukkan mereka 

- IW“ 


rha ukhfiya nafsum Fala ta'lamu r- 
apa yang diri maka tidak tIOj 

disembunyikan seorangpun mengetahui 

«w 


yunRqOn(d) 
mereka' 
ii-iQnafkabkan_ 


<^r of © 'c&z Gif u 


f3siq3(n) kSna 

fasik benar- 

(kafir) benar 




ctii \JZ 4^ rfjb'i dM 



kamang mu’minang 
seperti orang beriman 
yang 


of . 

kana Afamang f17l ya'malun(a) kSnQ turn* 

benar- maka apakah t 1 •> kerjakan mereka terhadap 

benar orang yang _ apa yang^ 


saiihlti 

kebajikan 


wa ‘amilu$ 
dan 
mengerjakan 


SmanQ 

beriman 


laiTna 

orang-orang 
yang 


Ammal 

adapun 


Z-N 

{18} 


la yastawun(a) 
mereka tidak 
samd 

W 


la4Tna Wa ammal ya'malun(a) 

orang-orang dan ll 9} kerjakan 

yang adapun 


kdnG bima nuzulam 

mereka terhadap sebagai 

apa yang pahala 

n ra 


ma’wS janrdHtil 

tempat surga- 

kediaman surga 


- 1™ - «w ^ n , > 

^ \jx£\ K. Ot \ 5 %\ or iQl 

n'Trin mlnho iiabrhn iin Lri illama nam Lh! lri r WlhDffll 


ftha u'Tdu 

di dalam- mereka dikem- 
nya balikan (lagi) 


rriinha yakhruju ay aradu kullama 
dari- mereka akan untuk mereka setiap 
nya keluar hendak kali 


naru fama'wAhu^, 
neraka maka tempat ke- 
diaman mereka _ 


t 

bihT 

dengan¬ 

nya 


m 


wp wr 7 *» . , 

C>\j£> lyjl 


kuptum 

kalian 


yang 


n3ril 

neraka 


‘aiaban 

azab 


4QqQ lah^fW, 

rasakanlah kepaj* 

rnerekS; 



--i-- 

** mi Ah 

__ MjiM MHft 























































Surah Kfc - 32 


£ 1 


44 


r\ ^siuj.1 


'Z\]\ . <^Tt " * > '-<M ^ 

Jo Vi c_iijoJi i)jj <3^VI c->'JuJl>jr > * ^ ^ Lu jJj 

^ akbari ""‘azabi) dunaf adn§ ^ minal ‘aZSbil IWa ianuZTcannalujm 


yang lebih besar 
(di akhirat) 


n 

■ " bi ayati zukkira 


«wc« 


adna 
yang dekat 
(musibah dunia) 


Summa rabbi hT 
kemu- Tuhan- 


<>*d- 

wimman 

dengan telah dari orang 

ayat-ayat diperingatkan yang 

- *v — 


>tM — O 

0*J 

'a?lamu Wa man 


dan 
siapakah 

w*jr 


•> 


yarji J un(a) 
kembali (ke 
jalan yang benar) 


ianuzTqannahum 
dan sungguh Kami 
timpakan pada mereka 


on 

Jl&J 

{£} 

(3^4 £ A 

s' 


ataina 

Wa laqad 


muntaqimun(a) 

minal mujnmlna 

inna 

Kami telah 

dan 

{22} 

adalah yang akan 

terhadap orang- 

sungguh 

berikan 

sungguh 

memberikan balasan 

orang yang berdosa 

Kami 


darinya 


a'rada 

dia berpaling 


'WW 0 


wa ja'alnShu 'Thii liqalhT 

dan Kami dari menerimanya 

meniadikannya (Al-Qur'an) 

0 


fT miryatim 
daiam 
keraguan 


fa !a takun 
maka janganiah 
engkau 


kitaba 

Al-Kitab (Taurat) 


IT7J*; — “«a w , 

dsji;c ^ xk 

yahdiina a’immatay iminhum Waja'alnS isra'il(a) libanT 

yang memberi pemimpin- di antara dan Kami {23} Israil bagi 

petunjuk mereka -- ■ 

w 

s' 


a’immatay 

pemimpin- 

pemimpin 


di antara 
mereka 


dan Kami 
jadikan 


rabbaka 


oj. 

inna 


/-s 

* ft I 


^ 4 iU> ID 

bi ayatina 


> 1 


Tuhanmu sesung- 
quhnva 


yuqinun(a) 

meyakini 


dengan ayat- 
ayat Kami 


wa kanu 
dan mereka 


$abaru 

mereka 

sabar 



& \y\z=> 12 a allii ^ ^ ^ 

yakhtalifGn(a) fthi kanu ffma qiyamati yaumal bainahum yafsilu huwa 

perselisihan di daiam- mereka tentang Kiamat (pada) di antara memberikan Dia 

nya jpa yang_hari_mereka_keputusan 


v*v«v 


f b^=iUI pj 

mina! quruni * mlng qabiihim ahlakna ' kam lahum yahdi ’Awaia 

dari umat-umat 


ming qabiihim 
sebeium mereka 


ahlaknS 
telah Kami 
binasakan 


’Awaiam 

berapa bagi menjadi apakah {25} 

banyak mereka petunjuk_tidak 


afa!ayasma'un(a) 
maka apakah mereka 
tidak mendengarkan 


q\ 


► ^ 


OJ- 

inna 

sesung- 


• . * 


cipiJQi <SP 


la'ayat(in) i&ika 

benar-benar tanda- pada yang 

tanda (kekuasaan Allah) demikian itu guhnya 

- w 


fr masakinihim yamsyuna 

daiam tempat-tempat mereka 

kediaman mereka berjalan 


fanukiiriju juruzi Hal ardil 

lalu Kami yang tandus ke bumi 

keluarkan 

--f*f- 

afalayubsirun(a) Aa arjfusuhum 

{27} maka apakah mereka dan mereka 

tidak memperhatikan sendiri 

_ mm 


^ £5 ft 0 

ma’a nasuqul anna yarau ’ Awaiam ~ 

air mencurahkan (awan yang bahwa mereka apakah {26} 
mengandung air hujan) Kami perhatikan tidak _ 


~a — 

(^L^l J j==te \ cj^j 

wa anfusuhum I an'amuhum minhu ta’kulu zar’an 






Oj3-\—V s 

sadfqinfa) 1 kt 


binatang ternak dari- 

mereka_nya 


>> 

aq bihT 

memakan tanaman- dengan- 
tanaman_nya 


d «£_aJ i c^ 4 

ing L fa thu haZal mats Wa yaqQlQna 

jika kemenangan ini kapan dan mereka 


sadiqin(a) 
{28} orang-orang 
yang benar 

■»W 


kuqtum 

kalian 


kemenangan 

(datang) 


dan mereka 
berkata 


mm —- m -- mm - 

<*>?* -»r-t \~s?' -m >”vT 

ojJ&a J&V? U >9 oi-iJ' j® 

yunzarun(a) wa la hum ' Tmanuhum kafaru hriffi w STTJ^nfa'i!] fathi yaumai Qul 

rifhziri ri^n maral/^ Lrafir nn_r\r^nn . * . . ■ ■ /riiHa 1 ! 


diberi 
penangquhan 


dan mereka iman 

tidak mereka 

«v , || 


fTs £ 

* ■ V 

murjtazirun(a) 

{30} orang-orang yang 

menunggu 


orang-orang tidak berguna kemenangan (pada) ^ ata ' 
yang hari kanlah 

“W 


untazirun(a) 'innahum wartlazu 1 'anhum Fa a‘hd 


sesungguhnya 

mereka 


wartlazu 

dan 

tunggulah 


anhum 
dari mereka 


Fa a‘hd 
maka {29} 

berpalinglah 


i 


32* AS-SAJDAH 
ISaJud) 


417 


5 


21. Dan pasti Kami timpakan kepada me¬ 
reka sebagian siksa yang dekat (di dunia) 
sebeium azab yang lebih besar (di akhirat); 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

22. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang telah diperingatkan dengan 
ayat-ayatTuhannya, kemudian dia berpaling 
darinya? Sungguh, Kami akan memberikan 
balasan kepada orang-orang yang berdosa. 

Perintah Allah untuk Menerima Al-Qur'an 
dengan tidak Ragu-ragu 

23. Dan sungguh, telah Kami anugerahkan 
Kitab (Taurat) kepada Musa, maka jangan¬ 
iah engkau (Muhammad) ragu-ragu mene¬ 
rimanya (Al-Qur'an), dan Kami jadikan Kitab 
(Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil. 660) 

24. Dan Kami jadikan di antara mereka itu 
pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk 
dengan perintah Kami selama mereka sa- 
bar.661 ) Mereka meyakini ayat-ayat Kami. 

25. Sungguh Tuhanmu, Dia yang membe¬ 
rikan keputusan di antara mereka pada hari 
kiamat tentang apa yang dahulu mereka 
perselisihkan padanya. 

26. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi 
mereka, betapa banyak umat-umat sebeium 
mereka yang telah Kami binasakan, sedangkan 
mereka sendiri berjalan di tempat-tempat 
kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang 
demikian itu terdapattanda-tanda (kekuasaan 
Allah). Apakah mereka tidak mendengarkan 
(memperhatikan)? 

27. Dan tidakkah mereka memperhatikan, 
bahwa Kami mengarahkan (awan yang 
mengandung) air ke bumi yang tandus, 
lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan 
itu) tanam-tanaman sehingga hewan-he- 
wan ternak mereka dan mereka sendiri da- 
pat makan darinya. Maka mengapa mereka 
tidak memperhatikan? 

28. Dan mereka bertanya, "Kapankah keme¬ 
nangan itu (datang) jika engkau orang yang 
benar?" 

29. Katakanlah,"Pada hari kemenangan662) 
itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang 
kafir keimanan mereka dan mereka tidak 
diberi penangguhan." 

30. Maka berpalinglah engkau dari me¬ 
reka dan tunggulah, sesungguhnya mereka 
(juga) menunggu. 663) 



AL-AHZAB 

Ibadan iyyah 
Surat ke 33 • 73 ayat 



660) Taurat telah diberikan kepada Nabi Musa a.s., 
dan pada masanya dijadikan petunjuk bagi Bani Israil. 
Begitu juga Al-Qur'an telah diberikan kepada Nabi 
Muhammad saw. dan dijadikan petunjuk bagi umat 
Islam. 

661) "Sabar"ialah sabar daiam menegakkan kebenaran. 

662) Hari Kemenangan ialah hari kiamat. 

663) Nabi Muhammad saw. bersama orang-orang 
mukmin disuruh menunggu kemenangan atas orang 
kafir dan kehancuran mereka. 




























































4 


418 


33. AL-AHZAB 

(Golongan yang BersekiHu) 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

HUKUM KEKELUARGAAN HARUSLAH BER- 
DASARKAN KETETAPAN ALLAH DAN RASUL 

Takwa dan Tawakal kepada Allah swt. 

1. Wahai Nabi! Bertakwalah kepada Allah 
dan janganlah engkau menuruti (ke- 
inginan) terhadap orang-orang kafir dan 
orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, 

2. dan ikutilah apa yang diwahyukan Tu- 
hanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha- 
teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, 

3. dan bertawakallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai Pemelihara. 

Hukum Zihardan Kedudukan AnakAngkat 

4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang 
dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak 
menjadikan istri-istrimu yang kamu 
zihar£>64) itu sebagai ibumu, dan Dia tidak 
menjadikan anakangkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 
hanyalah perkataan di mulutmu saja. 
Allah mengatakan yang sebenarnya dan 
Dia menunjukkan jalan (yang benar). 

5. Panggillah mereka (anak angkat itu) 
dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak me¬ 
reka, maka (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula- 
maulamu.665) Dan tidak ada dosa atasmu 
jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang 
ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 


Asbabun Nuzul ayat 5 


Dan lbnu Umar bahwa para sahabat biasa 
mexnatiggil Zaid bin Hanstah (anak angkat Nabi 
Saw) dengan sebutan Zaid bm Muhammad. Ayat 
ini turun sebagai petunjuk agar memanggd anak 
angkat dengan memakai nama bapak kandungnya. 
(HR Bukhari) 

Kedudukan Hubungan Darah dalam Hukum 
Waris 

6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang 
mukmin dibandingkan diri mereka 
sendirisse), dan istri-istrinya adalah ibu-ibu 
mereka. Orang-orang yang mempunyai 
hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab 
Allah daripada orang-orang mukmin dan 
orang-orang Muhajirin, kecuali kalau 
kamu hendak berbuat baik667) kepada 
saudara-saudaramu (seagama). Demiki- 
anlah telah tertulis dalam Kitab (Allah). 

664) Zihar ialah perkataan seorang suami kepada 
istrinya, ''Punggungmu haram “bagiku seperti 
punggung ibuku." atari perkataan lain yang sama 
maksudnya. Adalah menjadi adat kebiasaan orang 
Arab Jahiliyah bahwa apabila dia berkata demikian 
kepada istrinya maka istrinya itu haram baginya untuk 
sefama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka 
yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan 
dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan 
membayarkan kafarat (denda). 

665) Maula-maula ialah hamba sahaya yang sudah 
dimerdekakan, atau seseorang yang telah cfijadikan 
anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, 

’Hi 



dipanqgiT Maula Huzaifah. 

6o6)Orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka, 
lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala 
urusan. 

667) Berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak 
lebih dari sepertiga harta. 



innallaha wsl-munafiqm(a) kSfirTna wa IS tuti’il (it)taqiliSha nabiyyut V a u 

sesungguh- dan orang-orang orang-orang dan janganlah bertakwalah N w il • 

nya Allah --'“ c " -* ! n -~ m — ! —' '— All - U Wahai 


wal-munafiqln(a) 
dan orang-orang 
munafik 




ir 


x 




ma yuha 
apa yang 
diwahyukan 


Wattabf 
dan 
ikutilah 


kSfirTna wa IS tuti'il 

orang-orang dan janganlah 

yang kafir menaati (keinginan) 

: a?. 


(it)taqiiliha 
bertakwalah 
kepada Allah 


Ya ayyuhan 
Wahai 


in 




hakima(w) 
Maha Bijaksana 


‘airman 

Maha 

Mengetahui 


adalah 




Vbi 


Watawakkai 
dan ber¬ 
tawakallah 


{2} 


khab;ra(w) 

Maha 

Teliti 


ta'maiuna 

kalian 

kerjakan 


bim§ 
dengan 
apa yang 


k<Sna 

adalah 


innall&ha 
sesungguh- 
nya Allah 


mir r^bbik(E) 
Tuhanmu 




) X 


>v.inkimnn hi^Aktlri'inn * o'nuoiatiimiil ia'ala m3 iai 


Nrajuiim 
bagi seorang 
laki-laki 


MS ja’alallShu 

Allah tidak 
meniadikan 

W. 


{3} 


wakTla(n) 

(sebagai) 

Pemelihara 


billShi 

kepada 

Allah 


dan cukuplah 


ummahatikum 
ibu-ibu kalian 


minhunna 

dari 

mereka 


tuzahiruna 
kalian Zihar 


azwajakumul 
istri-istri kalian 






waitahu bi afwahikum 

dan dengan mulut 

Allah kalian 


. . , «V>I — 

Zallkum \ abna’akum \ ad'iyaikum 


ja'ala wa ma 
Dia dan 

menjadikan tidak 

ISI W 


ft jaufih(i) 
dalam 


qaulukum 

perkataan 

kalian 


Uj 


:um 
jlut 

U&i 2 $ G AJ 'SZi 

* 'iTShfi ihim 1 I IH ‘uhi im cahTll;^ VShdiS hUWS haaaa ViJI.l ijlul 


zalikum 
demikian 
itu 


anak-anak 

kalian 


anak angkat 
kalian 


ja'ala wa 
menjadi- dan 

kan tidak 


il abfi ihim 
dengan bapak- 
bapak mereka 


Ud'uhum 
panggilah mereka 
(anak-anak itu) 


{4} 


. , r, . Tfflf 137, xw ^ mw r 1 ** ■ ■ 

*> 9 a 1 9 b S’ (L S i ^ 1 4 > 

Ja-u/Sl 

fa ikhwftnukum * SbS’ahum ta'lamu \ faillam f indallah(i) aqsatu huwa 

maka saudara kalian bapak-bapak kalian maka jika di sisi lebih dia 

mereka menaetahui tidak Allah adil 


sabil(a) 
jalan (yang 
benar) 


yahdis 

memberi 

petunjuk 


wa huwa 
dan Dia 


haqqa yaqulul 
yang benar Dia me¬ 
ngatakan 

M 



kalian 

mengetahui 


r iridallah(i) 
di sisi 
ANah 


ps~ 4 > QM 

. i.i i ... fTvwA Sliiil/i im vua Idica \ aiz i mau/blUmtn HH lliln 


atdhtatum 
kalian membuat 
kesalahan 


fTma 

dalam 

hal 


junahuri 

berdosa 


‘alaikum 
atas kalian 


wa laisa 
dan tidak 


wa mawalikum 
dan maula- 
maula kalian 


fiddlhl 
dalam agam* 




\jjV> 


4 & 10 


>5 


I.ri:iir■ :i ■«' gafurar 

Maha Maha 

Penyayang Pengampun 


wa kanallahu 
dan Allah 


quiubukum 
hati kalian 


ummahdhjhum 
ibu-ibu mereka 


7> {*/{' 

wa azwajuhu 
dan istri-istrinya 


fj kitabillahi 

fSdlam kitab (hukum) Allah 


4T 

■ oi?v> 

bi ba'diq 
dengan 

sebagian yang lain 

- wv 


- J® 

f5iin anfusihim 
dari diri mereka 
sendiri 



30 J 

>> 

ma ta’ammadat 

wa lakim 

bllil 

apa yang 

a kan tetapi 

dengan- 

senqaia 


nva 




bil mu’minTna 
dengan orang- 
orang mukmin 


aula 

lebih 

utama 


An-nabiyyu 
nabi {5} 

(Muhammad) _. 


^ 


aula 
lebih utama 


ba'duhum 

sebagian 

mereka 


arhami 

hubungan 

darah 


wa uKJl 
dan yang 
mempunyaj_ 


0— «rTBT*»W ^ 1HL £ — 

P&Ml o' 

\ tafalu aq ma wal muhajirina minal mu’mimna 

kepada ^udara kalian bahwa kecuali dan orang-orang dari orang-orang 

saudara kaftan 


tafalu 

kalian 

berbuat 


muhajiriha 
dan orang-orang 
muhajirin 


dari orang-orang 
yang beriman 




























































ckjib &JC£J 

kvfl ibrShTma . 



wa min nufoiw 
dan dari Nuh 


wa mingka 
dan darimu 


OS 

si/ 

galija(l) 

l / j yang teguh 


ij l 4 ^« Lji-li 

aaliza(l) mTS5qan 1 minhum wa akha£n«i ni maryam(a) wa ‘Tsab wa m0s5 


mTSSqan 

perjanjian 


dari 

mereka 


dan Kami telah 
mengambil 

1*1 

*» » 


- MM 

bj OS a^SJl 33 ; ifej-ifl 

III IfSfirTna iiua a'aHrla ' an ttiH.-iihim ttflrCinTnfl I iv/sc’nlsic: 


alima(n) ‘aZaban 

yang siksaan 

pedih 


1» 

%s£ si 

\ jS’atkum * i t 

datang pada ketika 
kalian 


lil kSfirTna 
bagi orang- 
orang kafir 


wa a'adda 
dan Dia 
menyediakan 


an ^idaihim 
tentang kebenaran 
mereka 


sadiqTna 
orang-orang 
yang benar 


Liyas’ala? 
karena Dia akan 
menanyakan 


‘alaikum 

atas 

kalian 


l . * 

4U><U^> 

x** ** 

ni'matallShi 
nikmat Allah 


\Jp>\ \j^\ (Jy 

(u±)kuru amanui: laiTna YS ayyuhal 

ingatlah beriman orang-orang Wahai {8} 

yang 


- M - H » 

p \'££j % QtjS 5 ^ 

wa kSnallahu tarauha lam wa junudal rTbaw ’'afaihim fa arsalnS junOdun 

dan Allah kalian tidak dan bala tentara angin kepada lalu Kami bala 

melihatnya 




wa min aafala 
dan dari bawah 


atnya 

«r 


wa junudal 
dan bala tentara 
(malaikat) 


rTbaw 
angin 
to pan 


'afaihim 

kepada 

mereka 


fa arsalnS junOdun 

lalu Kami bala 

kirimkan tentara 


“D W 

t ja'Qkum ba$!ra(n) 

mereka datang ketika (perang {9} Maha 

pada kalian Khandaq) Melihat 

M - 


&>< 

\ mig fauqJkum 
dari atas kalian 


ftanajira 

tenggorokan 



Sr 5 U*?Xl 


wa balagatil 
dan naik 


ibs^ru 

pandangan (Mu) 


< 


zSgatil 

berubah 


ta'malQna bima 
kalian dengan 

kerjakan apa yang 

US 

wa it tning kum 

dan dl antara 

ketika kalian 


w 


wa zulzilQ 
dan mereka di- 
goncang (hatinya) 


mu'minuna 
orang-orang 
yang beriman 


(ub)tuliyal 

diuji 


HunSlikab 
di situlah 


fyfo $ inQ O *E£ii Ai 

{10} 


& v»> ? 


?unGn3 
dengan berbagai 
persangkaan 


A 

biliahl? 

terhadap 

Allah 


Oj‘ 

wa ta?unnGna 
dan kalian 
menyangka 


re- 


Ai ■ '* ' »>. '>n T\' ^ ,** < £u'\. 

^ f? Ml 11 it U ■ U rvt I ■ i*V 1-p t- / \ - 7ll‘7o!^n 


ff quIUbihim 
dalam hati 
mereka 


m to 


wallaZTna munafiquna 

dan orang- orang-orang 

orang yang munafik 


^a^ulLil 


Wa i± 
dan 
ketika 


{ 11 } 


vyadTda(n) 

yang 

keras 


C*t~^ AAjU? cJb Xl 4il' u 


nar 


zilzliian 

(dengan) 

goncangan 


^ >» 




minhum ta’lfatum 
di antara segolongan 

mereka 


qSlat Wa ^ 
berkata dan 
ketika 


{ 12 } 


gururS(n) 
tipuan 
(tipu daya) 


HIS 

kecuali 


wa rasGluhu 
dan 

rasul-Nya 


ma wa 'adanallahu maradum 
Allah tidak menjanjikan penyakit 
kepada kami 

cv 


%» > .y»" e,,> V 1 ? 'TiC> s j ^ ^ I'Tt 


mtnhumun farTqum 
dari segolongan 

mereka 


wa yasta’Zinu 
dan meminta 


farji‘0 
maka kembaliiah 
kalian 


la kum 
bagi 
kalian 


la muqSma 
tidak ada 
tempat 


QJ&J 

(lift yurTdGna 
kecuali mereka 
inginkan 


iy 

tidak- 

lah 


bi'aurah(tim l^iya wa ma 'aurah(tun) 

terbuka , ia . . ^an terbuka 

(rumah) tidak 


(* 


yaSriba yfl ah3a 
Yasrib wahai Ahli 

(Madinah) (penduduk) 


GJ 2 , Si 35 » 

buyQtana inna yaqGIGna natrfyya 

rumah sesung- mereka (kepada) 

kami guhnya berkata^;ihj 


aU-aI' ij < 2 jierA J 5 j ^ 

fitnata^ au'llul Summa minaqt§riha 'alaihim dukhilat Wa lau fir-ir^n-i 


fitnata' au'ilul 

kekacauan mereka diminta 
(berbuat) 


Summa 

kemudian 




min aqt§rih3 
dari segala 
penjuru 


'alaihim 

atas 

mereka 


uurunim Wa lau frrir^(n) 

diserang dan kalau n 31 | i(1 

(Yagrib) * * 

1 ^ 


“Shadutlaha 
berjanji kepada 
Allah 


\rj 

kSnu Wa laqad yaslra(n) ilia biha 

mereka dan {'M} sebentar kecuali dengan- 
sungguh 1 1 nya 


9 X 


mas'ula(n) 

{15} dimlma pertanggung 
iflwdbannya 




0*J 

wa kana 
dan ada 


V'l 


talabbaSG wa ma la atauhA 
mereka menunggu dan mstays mereka 

(untuk melakukan) tidak mengerjakannya 




13 yuwaljunall 

mereka tidak 
berpaling 
ri.l : ■ - - -n m! ' • I 




mlrtg qdbki 
sebelumnya 



33. At-AHZAB 
{G®l#ugan yang Barsekuty) 


419 




7. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil 
perjanjian dari para nabi dan dari engkau 
(sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa 
putra Maryam, dan Kami telah mengambil 
dari mereka perjanjian yang teguh,G68) 

8. agar Dia menanyakan kepada orang- 
orang yang benar tentang kebenaran 
mereka.6691 Dia menyediakan azab yang 
pedih bagi orang-orang kafir. 

BANTUAN ALLAH KEPADA KAUM MUSLI¬ 
MS DALAM PERANG AHZAB 

9. Wahai orang-orang yang beriman! 
Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah 
dikaruniakan) kepadamu ketika bala 
tentara datang kepadamu, lalu Kami 
kirimkan kepada mereka angin topan 
dan bala tentara yang tidak dapat terlihat 
olehmu.670) Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan. 

10. (Yaitu) ketika mereka datang kepada¬ 
mu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika 
penglihatan(mu) terpana dan hatimu me- 
nyesak sampai ke tenggorokan67i) dan 
kamu berprasangka yang bukan-bukan 
terhadap Allah. 

11. Di situlah diuji orang-orang mukmin 
dan digoncangkan (hatinya) dengan gon¬ 
cangan yang dahsyat. 

12. Dan (ingatlah) ketika orang-orang mu¬ 
nafik dan orang-orang yang hatinya ber- 
penyakit berkata, "Yang dijanjikan Allah 
dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu 
daya belaka" 

13. Dan (ingatlah) ketika segolongan di 
antara mereka berkata, "Wahai penduduk 
Yasrib (Madinah)! Tidak ada tempat 
bagimu, maka kembaliiah kamu" Dan 
sebagian dari mereka meminta izin kepa¬ 
da Nabi (untuk kembali pulang) dengan 
berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah 
kami terbuka (tidakada penjaga)"Padahal 
rumah-rumah itu tidak terbuka, hanyalah 
hendaklari. 

14. Dan kalau (Yasrib) diserang dari segala 
penjuru, dan mereka diminta agar mem- 
buat kekacauan, niscaya mereka menger- 
jakannya; dan hanya sebentar saja mereka 
menunggu. 

15. Dan sungguh, mereka sebelum itu 
telah berjanji kepada Allah, tidak akan 
berbalik ke belakang (mundur). Dan per¬ 
janjian dengan Allah akan diminta per- 
tanggung jawabannya. 


668) Kesanggupan menyampaikan agama kepada 
umatnya masing-masing. 

669) Pada hari kiamat, Allah akan menanyakan 
kepada rasul-rasu! sampai dimana usaha mereka 
menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya, 
dan sampai dimana umatnya melaksanakan ajaran 
Allah itu. 

670) Ayat ini menerangkan kisah Ahzab, yaitu 
golongan-golongan yang dihancurkan dalam perang 
Khandaq karena menentang Allah dan rasul-Nya.Yang 
dimaksud dengan bala tentara yang tidak dapat kamu 
lihat ialah para malaikat yang sengaja didatangkan 
Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah itu. 

671) Menggambarkan bagaimana hebatnya perasaan 
takut dan perasaan gentar pada waktu itu. 












































4 


420 


33. AL-AHZAB 

(Golongan yang Bersekutu); 


16. Katakanlah (Muhammad), "Lari tidak- 
lah berguna bagimujika kamu melarikan 
diri dari kematian atau pembunuhan, dan 
jika demikian (kamu terhindar dari kema¬ 
tian) kamu hanya akan mengecap kese- 
nangan sebentar saja." 

17. Katakanlah, "Siapakah yang dapat 
melindungi kamu dari (ketentuan) Allah 
jika Dia menghendaki bencana atasmu 
atau menghendaki rahmat untukdirimu?" 
Mereka itu tidak akan mendapatkan pe- 
lindung dan penolong selain Allah. 

18. Sungguh, Allah mengetahui orang- 
orang yang menghalang-halangi di antara 
kamu dan orang yang berkata kepada 
saudara-saudaranya, "Marilah bersama 
kami." Tetapi mereka datang berperang 
hanya sebentar, 

19. mereka kikir terhadapmu. Apabila 
datang ketakutan (bahaya), kamu lihat 
mereka itu memandang kepadamu 
dengan mata yang terbalik-balik seperti 
orang yang pingsan karena akan mati, 
dan apabila ketakutan telah hilang, mere¬ 
ka mencaci kamu dengan lidah yang 
tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat 
kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka 
Allah menghapus amalnya. Dan yang 
demikian itu mudah bagi Allah. 

20. Mereka mengira (bahwa) golongan- 
golongan (yang bersekutu) itu belum 
pergi, dan jika golongan-golongan (yang 
bersekutu) itu datang kembali, niscaya 
mereka ingin berada di dusun-dusun 
bersama-sama orang Arab Badui, sambil 
menanyakan berita tentang kamu. Dan 
sekiranya mereka berada bersamamu, 
mereka tidak akan berperang, melainkan 
sebentar saja. 

21. Sungguh, telah ada pada (diri) Rasu- 
lullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap {rah¬ 
mat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan yang banyak mengingat Allah. 

22. Dan ketika orang-orang mukmin me- 
lihat golongan-golongan (yang berseku¬ 
tu) itu, mereka berkata, "Inilah yang di- 
janjikan Allah dan Rasul-Nya672) kepada 
kita." Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. 
Dan yang demikian itu menambah ke- 
imanan dan keislaman mereka. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Tajwid berasal dan kata jowwadfer, yujawwidu, tajwidm. 
Bentuk *s/m~nya aclafah af-}audaH (keindahan) sebagai 
lawan kata' dart mp-md&dh (feebunrkan),' Dengan 
demikian makna tajwid menurut bahasa adalah 
memp^Hndah, baik ucapan maupun perbuatan. Orang 
yang mempertndah bacaan Al-Qur'annya disebut dengan 
mujawwid. Hal itu apatoita toacaannya bebas dan segala 
maeam kesalahan dan |>eriytrnpangan 



672) Yang dijanjikan Allah dan Rasul itu ialah 
kemenangan setelah mengalami kesukaran. 


W IV W 

% jjaj a yj j£4 3 $ 


wa iisl awil qatli 

dan jika atau 

demikian pembunuhan 


minai mauti 
dari kematian 


farartum 
kalian lari 


Irj firiru yarifa'akumul jay Qul 

jika lari berguna bagi tidak kata- 

kalian kanlah 


* .Vi- sii 


mirratlSM ya‘$imukum ±alla±T mart Qul qalili(n) ilia IS tumatta'Qna 

dari Allah melindungi yang siapakah kata- {1 6} sedikit kecuali kalian tidak 

k a |j an dapat kanlah bersenang-senanq 


wa 13 yajidQna rahmah(tan) —— 
eka tii 1 ‘ ' 




mlq dOnllllhi 
dari selain Allah 


lahum 

bagi 

mereka 


dan mereka tidak 
memperoleh 




arSdablkurn 
Dia menghendaki atau 
pada kalian _ 


A/ x x> 

'arArialjikumi 


*> 

sO'an 'aridabikum 
bencana Dia menghendaki 
pada kalian 


wnl qa'inni* mingkum mu'a^wiqTna 

dan orang di antara orang-orang yang 
yang berkata kalian menghalang-halangi 


ya‘lamull3hul Qad 
Allah sungguh 

mengetahui 



m 

f wa la na^Tra(n) wadyyaw I 

(17} dan tidak penolong perlin- 
dungan 


@ ZMj p 

Asyihhatan , qalTla(ri) Ilia ba'sa walSya'tQnal ilainS halumma N Ikhwanihim 

kikir {18} sedikit kecuali peperangan dan mereka kepada marilah kepada saudara- 

tidak mendatangi kami saudara mereka 

Dj-b (2D), (1‘-sJD ^ bU 

' a vunuhum tadaru ilalka vanzurdna < ra'&itahum khaufu jS'al fa i23 alaikum 


'a'yunuhum tadaru 

mata berputar- 

mereka putar 


llaika yanzurdna 

kepadamu memandang 


1 ra'sitahum 
kamu melihat 
mereka 


khaufu 

ketakutan 


maka atas kalian 
apabila 


. > ^ >»xf, x ^ ^ s a \ ♦> * 

Jlu* 

1 salaqQkum khaufu ±ahabal fa 12a minal-mdut{i) ‘alalhl yugsyS kalhuT 

mereka ketakutan telah maka dari atas- ditutupi seperti 

mencaci kalian pergi apabila kematian nya orang yang 


i a® 1 U4 £J\ 


fa ahbataliihu 
maka Allah 
menghapus 


yu’minO 

beriman 


lam 

tidak 


ulS’lki 

mereka 

itu 


'alal-khair(i) 

atas 

kebaikan 


asyibhat^ri 

kikir 


bidSdin bf al&lnatm 
tajam dengan 

lisan 


^1 oj^ L$--i dbj 


tihzfiba YahsabQna! 

golongan- mereka 

golongan mengira (bahwa) 


{19} 


yaslra(n) 

mudah 


'a!all3hi ^5lika wa k3na ’a'mSIahum 

bagi Allah demikian dan amal-amal 

itu adalah mereka 




p-^l y oij r 

itina Wmahum lau yawaddO ah^obu ya'til wa iy yaihabQ 

»rtf/urvei- hahwasanva sekiranva mereka aolonaan- datang dan pergi belum 

jika 


bftdflna 

bersama orang- bahwasanya sekiranya mereka golongan- 

orang badui mereka menginginkan gol ongan 


r# ):T 


■hi. #&=* % 

I fFkuin k3nQ wa tau ‘an ambS'ikum yas’alQna fil a‘r3bi 

bprs-ama mereka sekiranya tentanq berita mereka diArab 


‘an amb3'il 
tentang berita 
kalian 


yas 
mereka 
menanyakan 




pada rasuluilah 



Sf J3i 


t ^ f 

•XX 
•• ^ 


llakum 

bagi 

kalian 

kana Laqad 

ada sung¬ 

guh 

{20} 

qaUiS(n) 

sedikit 

HIS 

kecuali 


berperang 


or id hi 

kaSir3(n) wa ±akarall3ha 3khira wal yaumal yarjulISha k3na limang na-yanaljj 

{21} banyak dan dia akhir dan hari mengharap ada bagi yang baiK 

mengingat Allah 


yarjuliaha 
mengharap 
(rahmat) Allah 


[<3na limang v — 

ada bagi yang b§j| 

orang yang 


ipjj lli I 1j 0j 


wa tflsQluhu m3 wa 'adanallShu h323 
dan apa yang Allah janjikan ini 

msuI Nva kepada kami 

- or 


/*\ it. . ixx M»>xx >1 . < x x ^ 

lbUj], 

Tm4na>u 1115 * TSHiahtim u/a m3 un racMlnhn Wa Sadaaall3hU 



qftfLl 

mereka 

berkata 


mu'itilnQnal ra'al Wa lamnriS 
orang-orang melihat dan tatkala/ 

yang beriman ketika 


Tm3naw ills ' zSdahum 
keimanan kecuali menambah 
mereka 


wa m3 wa rasuluhu 
dan dan 

tidak rasul-Nya 

























































ma ‘ahadullaha 
apa yang mereka 
telah janjikan pada Allah 


rijalurj 
ada orang- 
orang laki-laki 


Mina! mu’minTna 
di antara orang- 
orang mukmin 


* rr ■ 



IV 9*9 

Vi» ^ 

* 

\j% 

% 


ir^ir 

-> (*» 

f +r<j 



tabdila(l) 

baddalu 

wa ma 

yaqtaziru 

may 

wa min hum 

nahbahu 

qada 

perubahan 

mereka 

dan 

menunggu 

ada orang 

dan di antara 

waktu 

telah 

(janjinya) i 

nengubah 

tidak 

yang 

mereka 

kematiannya 

sampai 


munafiqTna 
orang-orang 
yang munafik 


wa yu‘a±zibal 
dan Dia menyiksa 




Wa raddaliShul 
dan Allah 
menolak 


{24} 


rahtma(n) 

Maha 

Penyayang 


gafurar 

Maha 

Pengampun 


w 

bi sidqihim 
dengan kebenaran 
mereka 


. TO 


sadiqTna 
orang-orang 
yang benar 


Li yajziyaliahus 
karena Allah hendak 
memberi balasan 


kana 

adalah 


oi 

innallaha 
sesungguh- 
nya Allah 


'alaihim 

atas 

mereka 


_ 

yatuba 
Dia mene- 
rima tobat 




syaa 
Dia meng- 
hendaki 


orang-orang 
yang beriman 


4*1 


wa kafallahul 
dan cukuplah Allah 
(yang menolong) 


khaira(n) 

kebaikan 




yanalu 

memperoleh 


lam 

tidak 


* 

bi gaizihim 
dengan kema- 
rahan mereka 




kafaru 

kafir 


iazTna 

orang-orang 
yang 


QuJI Jj ^\j Jbill 


?SharQhum 
membantu mereka 


lamina 
orang-orang 
yang 


Wa anzaial 
dan Dia 
menurunkan 


{25} 


J azTzafn) 
Maha 
Perkasa 


qawiyyan 
Maha Kuat 


wa kSnaflShu 
dan Allah 


4^31 


ru*ba 
rasa takut 


ffqulubihimur 
dalam hati 
mereka 


< 

<3J3j 

wa qaZafa 
dan Dia 
memasukkan 


«v 


qital(a) 

(dalam) 

peperangan 


LUI, 


min saySsfhim 

dari benteng- 
benteng mereka 


min ahiil kitabi 
dari Ahli Kitab' 
(Yahudi Bani Quraizah) 


ardahum 

bumi 

mereka 


VJj 


a auraSakum 
dan Dia mewariskan 
pada kalian 


{ T\ f 

w 

{26} 

is 


farFqa(n) 
sebagian 
yang lain 


'> I-' 
ttrpli 


wa ta’siruna 
dan kalian 
tawan 


*9 tl - 

iiS l3L> 


taqtuluna 
kalian bunuh 


farTqan 

sebagian 


wa kanallahu 
dan Allah 

lll| W9 



tata’uha 

kalian 

menginjaknya 


r 

lam 

belum 


p-AL^p 


wa arpal 
dan 
bumi 


wa amwalahum 
dan harta 
mereka 


wa diyarahum 
dan rumah- 
rumah mereka 


mg 

jika 


li azwajika 
kepada 
istri-istrimu 


qul 

kata- 

kanlah 


ing ii azwajika qul nabfyyu YSayvuhan 071 qadira(n) syai’ing 

kalian jika kepada kata- nahi i*-'* Maha Kuasa sesuatu 


SV. 


•lt* b 


99 


wa usarrihkunna 
dan akan aku 
ceraikan kalian 


'■§c&\ <i*)l2* \£k±, CsJJi yjj 


umatti'kunna 
akan aku berikan 
mut'ah kepada kalian 


fata'alaina 
maka marilah 


i5r. 2 


j'-h'j 


> 

pAjj 


ii. 




> 


■WTO 



wa zTnataha 
dan per- 
hiasannya 


0$ V* 




dun-ya 

dunia 




hayatad 

kehidupan 




wad daral 
dan 

kampung 

wa rasulahu 
dan rasul-Nya 

turidnallaha 

menghendaki 

Allah 

Xuplunna 

kalian 

Wa ing 

dan {28} 

jika 

jamTia(n) 

yang 

baik 

sarahaq 

perceraian 

. ft j 

vy 


rrf 

“wn 



'J&b$ 

s>Vi 

«• ✓ 



> ^ ^ 

{29} 

'a?ima(n) 
yang besar 

ajran 

pahala 

(Tungkunna 
di antara 
kalian 

lii muhsinati 
bagi orang-orang 
yang berbuat baik 

a adda 
menyediakan 
(pahala) 

fa innallaha 
maka sesung¬ 
guhnya Allah 

akhirata 

akhirat 



33. AL-AHZAB | ~ 

IGolongan yang Bersekutu) ^ 1 


23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang- 
orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan 
kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, 
dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- 
nunggu$73)dan mereka sedikit pun tidak mengubah 
(janjinya), 


Asbabun Nuzul ayat 23 


Dan Anas bahwa la tidak turut serta dalam 
perang Badar bersama Rasulullah. la merasa 
sangat berdosa karenanya dan berkata, ’’Dalam 
peperangan bersama Rasullah yang pertama aku 
tidak ikut, sekiranya Allah menakdirkan aku dapat 
menyaksikan peperangan bersama Rasulullah, 
Allah akan menyaksikan apa yang akan aku 
perbuat” Iapun turut berjihad dalam perang Uhud 
dan gugur sebagai syahid. Di badannya terdapat 
lebih dari delapan puluh luka bekas pukulan, 
tusukan tombak dan bekas panah. Ayat ini turun 
berkenaan dengan peristiwa itu sebagai pujian bagi 
orang yang memenuhi janjinya. (HR Muslim) 

24. agar Allah memberikan balasan kepada orang- 
orang yang benar itu karena kebenarannya, dan 
mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau 
menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

IS. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu 
yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena 
mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa 
pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindar- 
kan orang-orang mukmin dalam peperangan. 674 ) 
Dan Allah Maha Kuat, Mahaperkasa. 


Asbabun Nuzulavat 25 


Su'id bin Abi Sa’id. bcrkatii, "Pada saat perang 
Khandaq, kjium mm>Tifcin fclah mdalmkart kami 
dai-i shalat Zhuhur sehicgga uuitahiin terbomm, 
dun itu terjadi sebelum dLlurunkaTi ipermuih shalnt 
khuuf) dalam pepemigan,' 4 Mnkn Allnb menu run- 
kan ayat ini /HR [dnu JM?) 

PERANG DENGAN BANI QURAIZAH 

26. Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab 
(Bani Quraizah) yang membantu mereka (golongan- 
golongan yang bersekutu) dari benteng-benteng 
mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam 
hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan 
sebagian yang lain kamu tawan. 675) 

27. Dan Dia mewariskan kepadamu tanah- 
tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, 
dan (beaitu pula) tanah yang belum kamu 
injak.676) Dan Allah Mahakuasa terhadap segala 
sesuatu. 

KETENTUAN-KETENTUAN ALLAH TERHADAP ISTRI 
NABI 

28. Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, 
"Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia 
dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan 
kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan 
cara yang baik." 

29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya 
dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menye- 
diakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat 
baik di antara kamu. 


Asbabun Nuzul ayat 28-29 


Dan Jabtr bahwa 4.bu Bakar memmta izm untuk 
berbicara kepada Rasulullah Saw, akan tetapi beliau tidak 
mengj7inkaimya. Demikian pula Umar tidak diizmkan 
beliau. Tidak lama kemudian keduanya diizmkan masuk di 
saat Rasulullah Saw duduk terdiam dikelilingi istn-istrmya 
(yang meuuntut nafkah dan perhiasan). Umar bermaksud 
menggoda Rasulullah agar teitawa dengan berkata, ”Ya 
Rasulullah, sekiranya putn Raid (istn Umar) mrnta belanja 
akan kupenggal lehemya” Maka tertawalah Rasulullah Saw. 
dan bersabda, ’’Mereka yang ada di sekelitingku ini meminta 
nafkah kepadaku” Maka berdirilah Abu Bakai menghampin 
Aisyah untuk memukulnya dan Umar menghampm Hafsah 
sambil berkata. ’’Kalian memmta sesuatu yang tidak ada 
pada Rasulullah” Maka turunlah ayat mi sebagai petunjuk 
kepada Rasulullah agar istri-istrinya menentukan sikap 
{memilih Rasulullah atau harta) Behau mulai bertanya 
kepada Aisyah dan Aisyah menjawab, ”Apa yang mesti 
kupilih Rasulullah Saw. membacakan ayat mi Aisyah 
menjawab, ”Apakah seal yang berhubungan dengan titan 
mesti kumusyawarahkan dulu dengan ibu bapakku 0 Padahal 
aku sudah menetapkan pilihan yaitu aku memilih Allah dan 
RasulNya” (HR Muslim) 

30. Wahai istri-istri Nabi! Barang siapa di antara 
kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, 
niscaya azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat 
kepadanya. Dan yang demikian itu, mudah bagi Allah. 

673) Menunggu apa yang telah Allah janjikan 
kepadanya. 

674) Dalam perang Khandaq, orang mukmin tidak 
berperang, karena Allah telah menghalau mereka 
dengan mengirimkan angin dan malalkat. 

675) Setelah golongan-golongan yang bersekutu itu 
kocar-kacir, maka Allah memerintahkan Nabi saw. 
untuk menghancurkan Bani Quraizah (Ahli Kitab) dan 
menghalau mereka dari benteng-benteng mereka, 
kemudian seluruh laki-laki yang ikut berperang 
dibunuh, perempuan dan anak-anak ditawan. 

676) Tanah-tanah yang akan dimasuki oleh tentara 
Islam. 
























































31. Dan barang siapa di antara kamu (istri- 
istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul- 
Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya 
Kami berikan pahala kepadanya dua kali 
lipat dan Kami sediakan rezeki yang mulia 
baginya. 

32. Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti 
perempuan-perempuanyang lain, jika kamu 
bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk 
(melemah-lembutkan suara)677) dalam ber- 
bicara sehingga bangkit nafsu orang yang 
ada penyakit dalam hatinya, 678) dan ucap- 
kanlah perkataan yang baik, 

33. Dan hendaklah kamu tetap di rumah- 
mu679) dan janganlah kamu berhias dan 
(bertingkah laku) seperti orang-orang jahi- 
liah dahulu,680) dan laksanakanlah salat, 
tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan 
Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud 
hendak menghilangkan dosa dari kamu, 
wahai ahlul ba/f68i) dan membersihkan ka¬ 
mu sebersih-bersihnya. 


Asb.ibun Nuzul ayat 31 


Ibmi Abbas berkata, “Ayat ini turun khusus kepada 
istri-istri Nabi Shalallahu Alaihi Wasaliam.” (HR. 
IbnuAbi Hatim) 

34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di 
rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah 
{sunah Nabimu). Sungguh, Allah Maha Lem- 
but, Maha Mengetahui. 

KARAKTERISTIK ORANG MUKMIN DAN 
KEWAJIBAN MEREKA UNTUK MENANTI 
PERINTAH RASUL 

35. Sungguh, laki-laki dan perempuan 
Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, 
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang 
benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, 
laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki- 
laki dan perempuan yang bersedekah, laki- 
laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki 
dan perempuan yang memelihara kehor- 
matannya, laki-laki dan perempuan yang 
banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan 
pahala yang besar. 


Asbabun Nuzul! ayat 35 


Dan Umfflu Iraarah bahwa la raenghadap kepada 
Rasulullah Saw. dan berkata, ,; Selalu kutihat 
segala sesuatu yang ada hanya untuk laki-laki saja, 
sedang wanita tidak pemah disebut-sebut’ 1 Maka 
turun lah ayat mi sebagai penegasan bahwa segala 
sesuatu yang dijanjikan oleh Allah untuk laki-laki 
dan wanita yang mukmin dan muknimah (HR 
Tunnudzi) 


677) Berbicara dengan sikap yang menimbulkan 
orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. 

678) Orang yang mempunyai niat berbuat serong 
dengan perempuan seperti melakukan zina. 

679) Istri-istri Rasul agar tetap di rumah, dan keluar 
rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. 

680) "Jahiliah dahulu" ialah Jahiliah kekafiran yang 
terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad saw. Dan 
yang dimaksud dengan "Jahiliah sekarang"ialah Jahiliah 
kemaksiatan, yang terjadi seteiah datangnya Islam. 

681) Ahlul baityaitu keluarga Rasulullah saw. 




" wahai 3 " 

Nabl istri-istri 


marrataini 
dua kali 


ajrahg 

pahalanya 


LX 

rizqang lah& wa 

rezeki baginya da 

se 


karTma(n) 

yang 

mulia 


wa a'tadni 
dan Kami 
sediakan 


” ^ 


bit qauli 
suara dalam 
perkataan 


fal§ takhda'na 
maka janganlah kalian 
tunduk (meiembutkan) 


inittaqaitunna 
jika kalian 
taat 


minan msa i 
dari wanita- 
wanita (lain) 


ka’aftadim 
seperti seorang 


lastunna 

kalian 

tidak 

wr~ 


n 7 - 

ma'rufa(n) qaulam wa qulna maratfuw frqalbihT la±i Tayatma'a! 

yang baik perkataan dan terdapat dalam orang maka 

berkatalah penyakit hatinya yang berkeinginan 


W 

{32} yang baik 


dalam 

hatinya 

WL 


i yatma'al 
maka 

berkeinginan 


GIA iahiiiwatil tahamital wa IS tabarraina 17 buyutikunna Wa gama 


CIS 

yang pertama 
(dahulu) 


jahiliyyatil 

orang-orang 

jahiliyah 


tabarrujal 

(seperti) 

perhiasan 


wa IS tabarrajna 
dan janganlah kalian 
berhias (bertingkah) 


17 buyutikunna 
(di) dalam rumah 
kalian 


sqama 
dan hendaklah 
kalian tetap 


W > 

wa rasulah(u) 
dan rasul-Nya 


'il 

wa ali'nallaha 
dan taatilah 
Allah 


x 1 

u 


=31 




zakSta 

zakat 


wa gtmaz 
dan tunaikanlah 


?alfSta 

shalat 


wa 

dan dirikaniah 


T»I 


X& p 

ahlal baiti rijsa \ ‘i 


(wahai) keluarga 
Nabi Saw. (ahlul bait) 


rijsa - 
dosa 



,ljbJLS 33 


liyuzhiba 
Dia hendak 
menghilangkan 


yurTdullahu 
Allah meng- 
hendaki 


«s 

-*»»• 

fr buyutikunna ** 
dalam rumah- 
rumah kalian 


J&u 

mS yutia 
apa yang 
dibacakan 




w 


ir 

innamS 

sesungguhnya 

hanyalah 


WaZkuma 
dan ingatlah kalian 


{33} 


tathTra(n) 

sesuci-sucinya 


t ® 


r, 


m„ 

khabfrSfn) 

{34} Maha 




laltfan 
Maha 

Mengetahui lembut 



” 

^151 

innallaha 
sesungguh¬ 
nya Allah 


wa yutahhirakum 
dan Dia akan 
menyucikan kalian 


wa!~bikmah(ti) 
dan hikmah 
(Sunnah) 


min iyatillShi 
dari ayat-ayat Allah 
(Al-Qur'an) 




wal mu’minSti 
dan perempuan 
mukmin 


wal mu’mintna 
dan laki-laki mukmin 




V 

d 

Innai, 

wal muslimSti 

muslimTna 

dan perempuan 
musfim 

laki-laki muslim 

guhnyii 




wa? ?abir7na 
dan laki-laki 
yang sabar 


wa$ ?idiq§ti 
dan perempuan 
yang benar 


wa? sadiqlna 
dan iaki-laki 
yang benar 


wal qinitati 
dan perempuan 
yang taat 



wal muta?addiq7na 
dan laki-laki 
yang bersedekah 


liv 


x* 9 


) * 
Jj\ 




wal khasyi‘ati 
dan perempuan 
yang khusyuk 


wal khasyi'Tna 
dan laki-laki 
yang khusyuk 


*• 

wal hafi?Tna 
dan laki-laki 
yang memelihara 


- > Sr 




wa? sSImati 
dan perempuan 
yang berpuasa 


— «ar, 

wa? ?§’imTna 
dan laki-laki 
yang berpuasa 


was sabirati 
dan perempuan 
yang sabar 


wal mutasaddiqSti 
dan perempuan 
yang bersedekah 



wal hafzati » furQiahum 


wal hafi?ati 
dan perempuan yang 
memelihara 


furGjahum 

kehormatan 

mereka 




wa± Zakirati 

dan perempuan yang 
mengingat (nama Allah) 

l lfo v_l. l Ma<id 

- Mafid Wrtjlb 






































































Surah Ke-33 


JuzKe-22 










rr 




i Y r 


rr 




djfe b' \j*\ li], <jli)4*i 0^" 

ilmu’mini 


yakuna 

adaiah 


ay amran wa rasuluhu 

bahwa perkara dan rasul-Nya 


^ -'ll ^ «6 »'[’» ? i 

}Ul*? cH 5 Juid tlrl? p-A 

daiaiam dalta fa qad warasulahQ ya'sillsha wa may * ^ amrihim khiyaratu lanumul 


tea walsi mu'minatin 

apabila dan tidak (pula) 

perempuan mukmin 


kana Wa ma 
ada dan 
(pantas) tidak 


glaiaiam d^lla fa qad warasulahQ ya‘$illsha wa may ’ m j n amrihim 

(dengan) dia telah maka dan rasul-Nya mendurhakai dan barang ^ari perkara 
kesesatan sesat sungguh Allah siapa (yang) mereka 


khiyai 
pilihan 
(yang lain) 


cS 


__so]^ jjj J jAS ri UX-~a 


‘alaihi wa an'amta ‘alaihi 

atasnya dan engkau telah atasnya 
beri nikmat 


an‘amall5hu 
Allah beri 
nikmat 


lil la£T taqulu Wa te 

kepada kamu (Muhammad) dan 

yann berkata ketika 


{36} muWn|(n) 
nyata 


iJdi ilLlol 


maliahu 
apa yang 
Allah 


fF nafsika 
dalam dirimu 


wa tukhfT 
dan kamu 
menyembunyikan 


wat- taqilliha 
dan bertakwalah 
kepada Allah 


zaujaka 

istrimu 


‘alaika amsik 

atasmu pertahan- 

kanlah 


Os o' c>' r-.yi 


Q3dS falamma takhsyah(u) an ahaqqu wallahu 
telah maka kamu takut untuk lebih dan Allah 

memutuskan ketika_kepada-Nya berhak 


o M[ 

nas 

manusia 


If Vyg&fr spA $j 

hara : un ‘alal mu’mininTna la yakuna |j kai 
keberatan atas orang-orang tidak ada suDava 


wa takhsyan mubdrhi 

dan kamu menyata- 

takut kannya 




‘alal mu’mininTna 
atas orang-orang 
yang beriman 


II kai 

supaya 


r>i 

) 9> 

zawwajnakaha wafarS minhS zaidum 

Kami nikahkan keperluan (men- darinya Zaid 
kamu dengannya ceraikannya) 

VM WW 


|^1) I 

mrifViU/M dtrmillahi i minhi mha naridli i - ."i * « fT d7\A/Qll 


maf'Gl5(n) amrunani wa Kana watara(n) mmnunna qagau iza 1 a d‘iya’ihim 
pasti terjadi ketetapan dan adalah keperluan di antara mereka apabila anakangkat berkenaan dengan 

* mereka ; ' 4 " : : ' 4 " : 


amrullahi wa kana watara(n) minhunna qa^au 

di antara mereka 

Allah mereka memutuskan 


fT azwaji 
;naan den 
istri-istri 


sunnatalighi lah(u) faradalldhu KmB ^ nin haraiin ‘^^lohiwwi kana «7i 

peraturan Allah baginya Allah tetapkan tentang cfari a tidak ada w/J 

apa yang 




^nii 
keberatan 


‘alan nablyyi 
atas nabi 


t$[ <0 jI; S3 ot§ \$L 


{38} 


maqdura(n) qadaram amruliihl wa kana 

yang (suatu) ketetapan dan fTlir ' 1 

berlaku keputusan Allah adalah 


khalau fil laZTna 
berlalu pada orang-orang 
yang (para nabi) 


irr 11t 'pAs ii i,) 

^ j jM t4 ^}I ^ 1 1 ' 


wa kafa 
dan cukuplah 


illallah(a) 

kecuali 

Allah 


wa la yakhsyauna wa yakhsyaunahQ risglitlllahi 

dan mereka dan mereka takut 

tidak takut kepada-Nya Allah 


yubaliigQna 


walakir 
akan tetapi 



H 

P%'\ ZZ oK I fei & 


wm 

'ft 


mir rijSlikum 
dari laki-laki 
di antara kalian 


ivia i^ana root gdiiud^ru umani 

bapakseorang Muhammad tidaklah perhitungan dengan 

(yaitu Zaid) Allah 




SAjnx 'alimg(n) 

WJ Maha 

Mengetahui 




bl kulli syai'in 
dengan segala 
sesuatu 

TT 


wa kSnallahu 
dan Allah 


* f* 

(V-LjljI 

) > 

nabiyytn(a) 
para nabi 


a 


4*0 




wa khgtaman 
dan 

penutup 


rasulallahi 
utusan Allah 


W. &&&$£*& A\jp\ \p\ 'S\(& 


>»> . 

bukrataw Wa sabbihuhu kaSTra(w) Zlkrang 

di waktu pagi dan bertasbihlah ^41 j yang banyak dengan zikir 


kepada-Nya 


(uZ)kuruliaha 
ingatlah (kepada) 
Allah 


^ w & 

li vukhrflflkum wa mnlnlkatuhij *‘alaikum vusallT 


amanuz laZTna ys ayyuhal 

beriman orang-orang wahai 

yang 


II yukhrijakum 
karena Dia hendak 
mengeluarkan kalian 


wa malaTkatuhu 
dan malaikat- 
malaikat-Nya 


‘alaikum 

kepada 

kalian 


yu?allT 
memberi 
rah mat 


lazi Huwal s ^ wa a?Tla(n) 

yang Dia irrZ) dan petang 


IT 




oJiiaio 


rahima(n) 
{43} Maha 


bil mu’minTna 
kepada orang-orang 



33. AL AHZAB 
(Goiongan yang ientekutu) 


36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang 
mukmin dan perempuan yang mukmin, 
apabila Allah dan Rasul-Nya telah mene- 
tapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan 
(yang lain) bagi mereka tentang urusan me¬ 
reka. Dan barang siapa mendurhakai Allah 
dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah 
tersesat, dengan kesesatan yang nyata. 

HUKUM ANAK ANGKAT TIDAK SAMA 
DENGAN ANAK KANDUNG 

37. Dan (ingatlah), ketika engkau 
(Muhammad) berkata kepada orang yang 
telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau 
(juga) telah memberi nikmat kepadanya, 
"Pertahankanlah terus istrimu dan bertak¬ 
walah kepada Allah," sedang engkau me¬ 
nyembunyikan di dalam hatimu apa yang 
akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau 
takut kepada manusia, padahal Allah lebih 
berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid 
telah mengakhiri keperluan terhadap 
istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan 
engkau dengan dia (Zainab)S82) agar tidak 
ada keberatan bagi orang mukmin untuk 
(menikahi) istri-istri anak-anak angkat 
mereka, apabila anak-anak angkat itu telah 
menyelesaikan keperluannya terhadap 
istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. 


Asbabun Nuzul ayat 37 


Dan Anas bahwa Zaid bm Tsabit mengadu kepada 
Nabi Saw. tentang kelakukan Zamab bmti Jahsy. 
Rasuluhah Saw. bersabda, ’’Tahankanlah istrimu” 
Maka turunlah ayat mi yang mengmgatkan 
Rasuluilah akan sesuatu yang tetap dirahasiakan 
oieh dirmya telah diberitahukan oleh Allah Swt. 
(HR al Hakim) 


38. Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi 
tentang apa yang telah ditetapkan Allah 
baginya. (Allah telah menetapkan yang de- 
mikian) sebagai sunah Allah pada nabi-nabi 
yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah 
itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, 

39. (yaitu) orang-orang yang menyampaikan 
risalah-risalah Allah,683) mereka takut kepa¬ 
da-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa 
pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah 
sebagai pembuat perhitungan. 

40. Muhammad itu bukanlah bapak dari 
seseorang di antara kamu,684) tetapi dia 
adalah utusan Allah dan penutup para nabi. 
Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

KEHARUSAN MENGINGAT ALLAH 

41. Wahai orang-orang yang beriman! 
Ingatlah kepada Allah, dengan mengingat 
(nama-Nya) sebanyak-banyaknya, 

42. dan bertasbihlah kepada-Nya pada wak¬ 
tu pagi dan petang. 

43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu 
dan para malaikat-Nya (memohonkan am- 
punan untukmu), agar Dia mengeluarkan 
kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang 
terang). Dan Dia Maha Penyayang kepada 
orang-orang yang beriman. 




6821 Setelah habis iddahnya. 

683) Para rasul yang menyampaikan syariat-syariat 
Allah kepada manusia. 

684) Nabi Muhammad saw. bukanlah ayah dari salah 
seorang sahabat, karena itu janda Zaid (Zainab) dapat 
dinikahi oleh Rasuluilah saw. 

















































■^424 


33. AL-AHZAB 

(Oolongan yang Bersekutu) 


44. Penghormatan mereka (orang-orang 
mukmin itu) ketika mereka menemui-Nya 
ialah,"Salam," 685 ) dan Dia menyediakan pa- 
hala yang mulia bagi mereka. 

NABI MUHAMMAD ADALAH RASUL YANG 
DIUTUS UNTUK SEGENAP UMAX MANU- 
SIA 

45. Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami meng- 
utusmu untuk menjadi saksi, pembawa ka- 
bar gembira dan pemberi peringatan, 

46. dan untuk menjadi penyeru kepada 
(agama) Allah dengan izin-Nya dan sebagai 
cahaya yang menerangi. 

47. Dan sampaikanlah kabar gembira kepa¬ 
da orang-orang mukmin bahwa sesungguh¬ 
nya bagi mereka karunia yang besar dari 
Allah. 

48. Dan janganlah engkau (Muhammad) me- 
nuruti orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik itu, janganlah engkau hiraukan 
gangguan mereka dan bertawakallah kepa¬ 
da Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelin- 
dung. 

BEBERAPA KETENTUAN ISLAM TENTANG 
HUKUM PERKAWINAN 

Wonita yang Diceraikan Sebelum Dicampuri 
Tidak ada Iddah dan Harus Diberi Mut'ah 

49. Wahai orang-orang yang beriman! Apa- 
bila kamu menikahi perempuan-perempuan 
mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka 
sebelum kamu mencampurinya, maka ti¬ 
dak ada masa idah atas mereka yang perlu 
kamu perhitungkan. Namun berilah mereka 
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan 
cara yang sebaik-baiknya. 

Wanita yang Halal Dinikahi oleh Rasul S.a.w. 

50. Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah 
menghalalkan bagimu istri-istrimu yang 
telah engkau berikan maskawinnya dan 
hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk 
apayang engkau peroleh dalam peperangan 
yang dikaruniakan Allah untukmu, dan 
(demikian pula) anak-anak perempuan dari 
saudara laki-laki bapakmu, anak-anak pe¬ 
rempuan dari saudara perempuan bapak¬ 
mu, anak-anak perempuan dari saudara 
laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan 
dari saudara perempuan ibumu yang turut 
hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin 
yang menyerahkan dirinya kepada Nabi 
kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai 
kekhususan bagimu, bukan untuk semua 
orang mukmin. Kami telah mengetahui apa 
yang Kami wajibkan kepada mereka tentang 
istri-istri mereka dan hamba sahaya yang 
mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan 
bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 


685) Sejahtera dari segala bencana. 



saam(un) yalqaunahQ yaurna Tahiyyatuhum 
bagi dan Dia (adalah) mereka pada penghormatan mereka 
mereka menyediakan sejahtera menemui-Nya hari (orang-orang mukmin* 

- n - » - H - w i. s* 

aiiuji a -J-M 


yang 

mulia 


o 

Wa da'iyan 
dan (menjadi) {45} 
penyeru 


wa naztra(w) 
dan pemberi 
peringatan 


wa mubasysyiraw 
dan pembawa 
kabar gembira 


syafiidaw 

sebagai 

saksi 


arsalnaka 
(telah) 

mengutusmu 

n 


innS 
sesungguhnya 

Kami nabl 


u 

p a, 

bagi dengan (kepada) orang-orang dan berilah yang menerangi dan (sebagai) 

mereka sesungguhnya yang beriman kabar gembira _ pelita 


L 4 k AJt 


mu minina 


WsTbasysyiril 


munira(n) wa sirajam 


bi ‘i±nihT 
dengan kepada (agama) 
izin-Nya Allah 






wal munSfiqina 
dan orang-orang 
munafik 


orang-orang 

kafir 


i la tuti'il 

dan janganlah {47} 
kamu menaati 


rjS iii ^ 


kabli^n) 
yang besar 


fadlang 

karunia 


Oi 

minallShi 
dari Allah 


waklla(n) billahi wa kafs 'alallah(i) wa tawakkal \ aiahum wa da' 

{48} (sebagai) Allah dan cukuplah kepada Allah dan bertawakallah gangguan dan biarkan 

peiindung 


gangguan dan biarkan 
mereka 


tallaqtumuhunna 
kalian menceraikan 
mereka 


l* 

'A. 

feumma 

kemudian 


mu’minati 
perempuan 
yang beriman 


nakahtumul 
kalian menikahi 


— vm ^ vr 

t<t \*Ar 

\4. U~L—> 

\±§ amanu la±Tna Ya ayyuhal 

apabila beriman orang-orang wahai 


7-1 — mw ~ w . — 

LrtSvJUfl 

ta'taddunaha min ‘iddatiq ‘alaihinna \ farna lakum 

kalian meng- dari iddah atas mereka maka tidaklah 

bagi kalian 



tamassuhunna 
kalian menyentuh 
mereka 


la±ina 
orang-orang 
yang 

*v— wnr 

o' 

an ming qabli 
bahwa sebelum 

¥V 


an - n - 7^ZZ w vv *f „ “ 

lij. Wm 0*15*4^ 

inna •?> Ya ayyuhan jamTla(n) sarafan wa sarrihuhunna famatti'uhunna 

sesungguh- nabiyyu wahai { 49 } (cara) yang baik (dengan) dan ceraikan maka berilah 

nya Kami Nabi (Saw) perceraian mereka_mereka mut'ah 


“--If--- > - 

^ jj3i 'A Oul 


wa ma malakat yaminuka 
hamba sahaya 
yang engkau miliki 


ujurahunna 
maskawin mereka 



‘ammatika 
(dari) saudara 
perempuan bapakmu 




wa banati 
dan anak-anak 
perempuan 


— n~ 

‘ammika 

(dan) saudara laki- 
laki bapakmu 


ataita 
kamu telah 
berikan 


iatT 

yang 


azwajakal 

istri-istrimu 


laka ahlalna 
untuk- Kami telah 
menghalalkan 


mu menghalal kan 







‘alaika 

atasmu 


afa’altahu 
Allah beri dsuipa 

yang 


! \Z\j riJl <ib_Ls- oh j 

’ ■ ma'nldph __ *• khalStika! wa banati khalika 


wamra’atam ma'ak(a) 

dan bersamamu 

perempuan 


hajarna 
(turun) hijrah 


lati 

yang 


khaiStikai 
(dari) saudara 
perempuan ibumu 


wa banati 
dan anak-anak 
perempuan 


khalika wa ban5ti 

(dari) saudara dan anak-anak 
laki-laki ibumu perempuan 

IV 


— a — ii — iv - h n ~ . 

o' j'o' o' (Srb o), 

? _t_.i,iu.us # •* . i ** nafsaha wahahat iw mu minatan 


yastangkihaha 
dia akan 
menikahinya 


ay 0(W0 „ , fl ^ _ _ ... mu mmatfln 

bahwa menghendaki jika ''kepada^ dirinya (untuk ia menyerahkan jika beriman 

Nabi Saw dinikahi) 




ma farad na 


apa yang 
Kami fardhukan 


‘alimna 
Kami telah 
mengetahui 


qad 

sungguh 


mu'nniRTn(a) 

orang-orang 

mukmin 


mir) dunil 
bukan untuk 


laka 
bagi kamu 
(Rasulullah) 


n wa ma malakat aimanuhum ' IT azwajihim 


kh^lisataf 

(sebagai) 

penqkhususar_ 




wa ma malakat aimanuhum 
hamba sahaya yang mereka miliki 


azwSjihim 
terhadap istri-istri 
mereka 


’ aiflihkn 
atas mereka 


\jyLc- "T-CItIc- Cf^i 

rahlma(n) gafurar wa kgnallahu ‘a^ika y^kijna 

an 

fflF 


rahlma(n) 

Maha 

Penyayang 


haraj(un) 

kesempitan 


atasmu 


menjadi 


Sy AfrtWf ' 


OrtliqAU'ih 

i^QAtTt 



Mrtdd Jdrtfc'TituVtfA 

MjJd Wiijlk* M«J 






















































Surah Ke - 33 


JuzKe-22 


■ « 4 




t Yo 


YT 


^ ^ j*771?Z 9 " _* | ^ 'C" 7 >» jCT^- * % 

e£^-? Cj^ L>f^ O* 


wW 


p->^ 


W 8 ® 


tagaita wa manib tasya’(u) 
kamu ingini dan siapa kamu 
yang kehendaki 

«w 


■9 

tf » > ~ 

OA-^ 

a'yunuhunna taqarra 
mata mereka menyejukkan 


iiaika wSftu'wT min Hun na tasya’u man Turjl 

kepada dan kamu (boieh) di antara mereka kamu siapa kamu (boleh) 
kamu menggauli (para istri) kehendaki yang menangguhkan 




an 

bahwa 



iu i £GS6 


±alika 

demikian 

itu 


'alaik(a) 
atas kamu 


fala junaha 
maka tidak 
berdosa 


azaSts 

kamu 

ceraikan 


316 


ya'^rnu walUlhu 

mengetahui dan Allah 


i>4+===* 

kuliuhunn(a) 

semuanya 


*<s 

b^t 

mpmmnn 
dari siapa 
yang 


■9 — 




c >7-1 
0«^' 

> 

9 S V/ 

_^ 

ataitahunna 

bi ma 

wa yardayna 

wa la yahzanna 

kamu telah berikan 
pada mereka 

t dengan 

apa yang 

dan mereka reia 

dan mereka 
tidak bersedih 


3 W m %£ 


4sl 




iakan 
bagi kamu 
(Muhammad) 


La yahillu 
tidak halal 


{51} 


hallma(n) 

Maha 

Penyantun 


‘alfman 

Maha 

Mengetahui 


wa kanaltahu 
dan Allah 


ma fr quiubikum 
apa yang di dalam 
hati kalian 

issr 


_ A7777 ^ W _, 19 - vj i« 

JSj ^k)'o 2 3l7 o' &5<02 itS" 

e'Jakaka walau min azwajiw bihinna tabaddala an wala mim ba'du nisa’u^ 

menarik hatimu walaupun dari istri-istri dengan kamu bahwa dan setelah itu perempuan- 

(lain) mereka mengganti tidak perempuan (lain) 


: M 4 ; “ ^ » 


raqlb^n) sySi’tr 

Maha sesuatu 

Pengawas 


"ala kulli wa kanaliahu ma malakat yamlnuk(a) ilia 

atas dan Allah hamba sahaya yang kamu kecuali 

segala miliki 


husnuhunna 

kebaikan 

mereka 


W „ w. fit "M 

ay ilia nabiwi buyutan la tadkhulu 

bahwa kecuali na ^j rumah-rumah janganlah kalian 

memasuki 

amanu lazTna Ya ayyuhal 

beriman orang-orang wahai {52} 

yang 

< du'Ttum 
kalian 
diundang 

'■ 5 j. 

i£a wa lakin inahu gaira nazirTna 

apabila akan tetapi makanan dengan tidak 

masak menunggu-nunggu 

.AJi P AM 

ilata’amin Makum yu’±ana 

(untuk memakan) bagi kalian diizinkan 

makanan 

r ^ . iw 4 V*f 

51 15^316 ’Jab, \% 

inna lihadTfe(in) wa la musta’nisina fagtasyiru ta’imtum fa iza fadkhulu 

sesung- untuk (memperpanjang) danjangan maka kalian selesai maka maka 

guhnya percakapan beramah - tamah menyebarlah makan apabila masuklah 

>!» k* 

4MJ 

wallahu 

dan 

Allah 

mV , if 

mingkum 1 fayastahyT nabiyya 

kepada maka dia malu nabi 

kalian (untuk menyuruh keluar) 

yu’Zin kana ’±alikum 

mengganggu ada (yang) demikian 

itu 

■t . WV It 

fas’aluhunna mata‘an sa'altumuhunna 

maka mintalah suatu kalian meminta kepada 

kepada mereka keperluan mereka (istri-istri rasulullah) 

\% 

wa Ka mTnalhaqq(i) ”l la yastahyT 

dan dari yang tidak malu 

apabila benar 

£lt 

kand wa m§ aulDbihinnfa) It quIQbikum atharu 

ada dan tidak 3q dan hatP bagi hati lebih 

mereka kalian menyueikan 

. , 9*1 la U 

* Zalikum miwwara'i 

demikian itu hfjab(in) dari belakang 

tabir * 

o' o' 

azwajahQ tangkibQ an wa la rasulallahi tu’Zu an ’ iakum 

istri-istrinya kalian bahwa dan tidak Rasulullah mengganggu bahwa bagi kalian 

menikahi (boleh) 

^ " W j. WM or - 

<&\x^ ol^=> %\ 'Jol TjJ" - 

lf| 'a^Tmatn) Indallaht kana ' ZSIikum inna abada(n) mim ba'dihl 

jika {53} (termasuk dosa) di sisi Allah adalah demikian itu (menikahi sesung- selama- setelahnya (wafatnya 

besar istri-istri rasulullah) guhnya iamanya Rasulullah) 


3 


X 


Vr* 


33. AL-AHZAB 

(Golongan yang B«f i tkatw] 




Nabi Boleh Memilih di Antara Istri-istrinya; Siapa 
yang Akan Tetap Bersamanya dan Siapa yang 
Akan Diceraikannya 

51. Engkau boleh menangguhkan (mengga¬ 
uli) siapa yang engkau kehendaki di antara 
mereka (para istrimu) dan (boleh pula) meng¬ 
gauli siapa (di antara mereka) yang engkau 
kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini 
untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu 
yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada 
dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat 
untuk ketenangan hati mereka, dan mereka 
tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan 
apa yang telah engkau berikan kepada mereka 
semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang 
(tersimpan) dalam hatimu. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Maha Penyantun 


Asbabun Nunul ayat 51 


Dari Abu Razin bahwa Rasulullah Saw bemiaksud 
mentaiak beberapa istrmya Ketika lstn-istrmya 
mengetahui hal itu, mereka menyerahkan persoalannya 
pada Rasulullah Saw Ayat ini turun berkenaan dengan 
peristiwa tersebut, yang memberikan kebebasan kepada 
Rasulullah Saw. untuk menetapkan kebijaksanaan 
mengenai istri-istrinya itu (HR Ibnu Sad) 


Nabi Tidak Boleh Menikah Lagi Sesudah Ayat ini 
Diturunkan 

52. Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi 
perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan 
tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan 
istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya 
menarik hatimu kecuali perempuan-perem¬ 
puan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan 
Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. 

ADAB DAN SOPAN SANTUN DALAM RUMAH 
TANGGA NABI SAW 

53. Wahai orang-orang yang beriman! Jangan- 
lah kamu memasuki rumah-rumah Nabi ke¬ 
cuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa 
menunggu waktu masak (makanannya),b87) 
tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah 
dan apabila kamu selesai makan, keluarlah 
kamu tanpa memperpanjang percakapan. 
Sesungguhnya yang demikian itu adalah 
mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu 
kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan 
Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. 
Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) 
kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah 
dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu 
lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan 
tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah, 
dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya 
selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, 
yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi 
Allah. 


Asbabun Nuzul ayat 53 


Dart Aims bahwa ketika Nabi Saw menikah dengan Zainab 
bind Jahsy, beliau mengundang para sahabatnya makan- 
makan fwalimah). Setelah selesai makan, para sahabat 
berbmcang-bincang, sehmgga Rasulullah memberi isyarat 
dengan seolah-olah dean berdin, tetapi mereka tidak juga 
berdiri. Terpaksa Rasulullah Saw berdin memnggalkan 
mereka diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang 
lainnya masih terus bercakap-cakap Setelah semuanya 
pulang, Anas raemberitahu Rasulullah Saw., talu beliau 
pulang ke rumah Zainab Kemudian Rasulullah memasang 
hyab (penutup) Berkenaan dengan peristiwa itu turun ayat 
ini yang melaiang masuk ke rumah Nabi Saw sebelum 
mendapat 12m serta (melarang) berlama-lama tmggal di 
rumah Nabi Saw (HR Bukhari Muslim) 

54. Jika kamu menyatakan sesuatu atau me- 
nyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 



686) Menurut riwayat, pada suatu ketika, istri-istri 
Nabi Muhammad saw. ada yang cemburu, dan 
ada yang meminta tambahan belanja. Maka Nabi 


___ , _ _i datang kepada I 

menyatakan kerelaannya atas apa saja yang akan 
diperbuat Nabi terhadap mereka. Turunnya ayat ini 
memberikan izin kepada Nabi untuk menggauli siapa 
yang dikehendakinya dari istri-istrinya atau tidak 
menggaulinya; dan juga memberi izin kepada Nabi 
untuk ruiuk kepada istri-istrinya sekiranya ada istrinya 
yang sudah diceraikannnya. 

687} Ayat ini melarang sahabat masuk ke rumah 
Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu 
waktu makan Rasulullah. 




















































426 


33. AL-AHZAB 

(Golongan yang Bersekutu) 


55. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk 
berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-ba- 
pak mereka, anak laki-laki mereka, saudara 
laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara 
laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara 
perempuan mereka, perempuan-perempu- 
an mereka (yang beriman), dan hamba sa- 
haya yang mereka miliki, dan bertakwalah 
kamu (istri-istri Nabi) kepada Allah. Sungguh, 
Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. 

56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat- 
Nya bersalawat untuk Nabi.688) Wahai orang- 
orang yang beriman! Bersalawatlah kamu 
untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan 
penuh penghormatan kepadanya.689) 

57. Sesungguhnya (terhadap) orang-orang 
yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah 
akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, 
dan menyediakan azab yang menghinakan 
bagi mereka. 

SB. Dan orang-orang yang menyakiti orang- 
orang mukmin laki-laki dan perempuan, 
tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, 
maka sungguh, mereka telah memikul ke- 
bohongan dan dosa yang nyata. 

KEHARUSAN WANITA MEMAKAI JILBAB, 
BILA KELUAR RUMAH 

59. Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri- 
istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri- 
istri orang mukmin, "Hendaklah mereka 
menutupkan jilbabnya690) ke seluruh tubuh 
mereka" Yang demikian itu agar mereka 
lebih mudah untuk dikenali, sehingga 
mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

ANCAMAN-ANCAMAN TERHADAP ORANG- 
ORANG MUNAFIK, DAN ORANG-ORANG 
YANG MEMBUAT KERUSUHAN DI MADI- 
NAH 

60. Sungguh, jika orang-orang munafik, 
orang-orang yang berpenyakit dalam ha- 
tinya, dan orang-orang yang menyebarkan 
kabar bohong di Madinah tidak berhenti 
(dari menyakitimu), niscaya Kami perintah- 
kan engkau (untuk memerangi) mereka, 
kemudian mereka tidak lagi menjadi tetang- 
gamu (di Madinah) kecuali sebentar, 

61. dalam keadaan terlaknat. Di mana saja 
mereka dijumpai, mereka akan ditangkap 
dan dibunuh tanpa ampun. 

62. Sebagai sunah Allah yang (berlaku juga) 
bagi orang-orang yang telah terdahulu 
sebelum(mu), dan engkau tidak akan 
mendapati perubahan pada sunah Allah. 

688) Salawat dari Allah berarti memberi rahmat; dari 
malaikat memohonkan ampunan; dan kalau dari 
orang mukmin berarti berdo'a agar diberi rahmat 
seperti dengan perkataan, Allahummas shalli 'ala 
Muhammad 

689) Dengan mengucapkan perkataan seperti 
Assalamu'alaika ayyuhan nabi, artinya semoga 
keselamatan kepadamu wahai Nabi. 

690) Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang 
yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. 




2 - 
wa la abrta’i 

dan tidak (pula) 
anak-anak laki-iaki 



wa la ikhwanthinna 
dan tidak (pula) saudara lelaki 
mereka 




O' 

wa la abna'fhinna 
dan tidak (pula) anak- 
anak lelaki mereka 


fTStja ifUnna 
pada bapak-bapak 


‘alatfTinna La junaha 
atas mereka tidak berdosa 


„ T««i w 


wa Ea ma malakat 
dan tidak (pula) apa 
I hamba sahaya) vang 


wa la ntsa’ihinna 
dan tidak 

perempuan mereka 


akhawStihinna 
saudara perempuan 
mereka 


\WH T i 

®% 

wa la abna’i 
dan tidak (pula) 
anak-anak laki-laki 




IkhwSnihinna 
saudara laki- 
laki mereka 




syahlda(n) 

Maha 

menyaksikan 


syai in 
sesuatu 


‘ala kulli 
atas segala 


kana 

adalah 


innalEaha 

sesungguhnya 

Allah 


wattaqlnailah(a) 
dan bertakwalah 
pada Allah 


«* 

aimanuhunn(a) 
tangan-tangan 
mereka 


/ “II i W H — 


orang-orang 

_^_ 


ayyul 

wahai 


«wat 


dan para 
malaikat-Nya 


00 

mnaiiana 
sesungguhnya 
Allah 


yu’iQnailaha la±Tna Innal taslTma(n) wa sallimu ‘alalhi sallQ imanft 

menyakiti Allah orang-orang sesung- {56} (dengan) kesejahteraan dan mohonkan atasnya bershalawat- beriman 
_ yang _ guhnya _ (yang sesungguhnya) kesejahteraan (untuk Nabi) _[ah_ 

0& P >'&IS 


‘a±abam 

azab 


wa a'adda (ahum 
dan Dia menyediakan bagi 
_ mergfca _ 


fid dun-ya 
di dunia 




la‘anahumullahu 
Allah melaknat 
mereka 


wa rasdiahu 
dan rasul-Nya 


2jli 0 


wal mu’minati 
orang-orang yang 
beriman perempuan 


mu minina 
orang-orang yang 
beriman laki-laki 


yu’±unal 

menyakiti 


-i *?* * i#** \A '<-*t ,-<■ 


Wa! la±Tna 
dan orang- 
orang yang 


W 

{57} 


muhTna(n) 
yang menghinakan 
(mereka) 


j-cqi mubtna(n) 

Po) yang nyata 


wa ismam 
dan dosa 


buhtanaw 

kebohongan 


-w 

yudnlna 
(agar) mereka 
menutupi 


(ih)tamalu 

mereka 

memikul 


faqadih 

maka 

sungguh 


maktasabu 
apa yang mereka 
perbuat 


bi gairi 

(dengan) tanpa 




mu’minTna wa nisa’il wa banatika li azwajika qui r: ya dyvU hBri 

kepada katakanlah nab ^ . ■ 

perempuan _ perempuanmu ktri-ktrimu Nabi SAW 


orang-orang 
yang beriman 


fala yu'zain(a) 
maka mereka 
tidak diganggu 


yu'rafna 
mereka dikenal 


dan perempuan- dan anak-anak 
i peremi 

WIT 


wahai 


w 


ay 

untuk 


T*'( 

<jA 

adna 

lebih 

dekat 


—;- f» - w - *» 7" 


±alika 
(yang) demikian 
itu 


miq jalablbihinn(a) 
dari baju panjang mereka 


atas mereka 


cJjMJ & i 

wal laitna munafiquna lam yantahil La’il 

dan orang- orang-orang tidak berhenti sungguh jika 

orang yang munafik 


■ * 

{59} 


by*-*' 

rah7ma(n) gafQrar 

Maha Maha 

Penyayang Pengampun 


wa k§na(l3hu 
dan Allah 






lanugriyannaka 
niscaya Kami perintahkan 
kamu menyerang 


fil madTnati 
(kota) Madinah 


wal murjifuna 
dan orang yang 
menyebarkan kabar bohong 


mara^uw 

(terdapat) 

penyakit 


’ ffquiQbihim 
dalam hati mereka 


iit3 fThS liS UI ci imma 1 i i-iir 


mal'unTnla) 
mereka dilaknat 



qallla(n) 
toUJ sedikit 
_(sebentar) 


ma 

kecual 


w*i 


frha 
di dalamnya 
(Madinah) 




W 

Sunnataliahi taqtlla(n) 

(sebagai) ketetapan {61} dengan tanpa ampun 
Allah 


i 4 A K' ,r l 


la yujawirQnaka 
mereka tidak jadi 
tetanggamu (lagi) 

. T BT 


Summa 
kemu- mereka 
dian_ ^ 


>A 


wa quttilu 
dan mereka 
dibunuh 

“W 


ukhiiu 

mereka (akan) 
ditangkap 

i<nv— 


Suqifu 

mereka 

dijumpai 





* V • 

tabdrla(n) 
lOZ/ perubahan 


tajida wa larj m i n g qabl(u) 

kamu akan dan tidak sebelumnya 
mendapati 





























































%\j de 0* £l jl 


wa m3 yudrTka 
dan tahukah 
kamu 


'iricfallah(i) 
(hanya) 
disisi Allah 


‘ilmuhS lnnam3 qul 'anis-sa'ah{t(T 

ilmunya sungguh katakanlah tentang hari 
hanyalah kiamat 

7!¥ 


n3su Vasal ukan 

manusia akan bertanya 
kepadamu 


Jo\j o-*i 35} CiO j$5j Ac-Llil Jj«J 


wa a‘adda 
dan Dia 
menyediakan 


ItSfirTna la 1 ana I InnallShiT qarTfcfa(n) 

orang-orang melaknat sesungguh- {63} dekat 
yang kafir nya Allah (waktunya) 



takQnu 
adalah ia 


sS'ata 

hart 

Kiamat 


fa? fe £ 


wa la na$Tra(n) waliyyaw ia yajid*Qna abada(n) frha KhalidTna ^ salrafn) lahum 

dan tidak pelindung mereka tidak selama- didalam- mereka kekal {64} api yang bagi 

penolong ._ mendapatkan _ lamanya _nya_ menyala-nyala j riereka 


W 


V x < 'TZ'S < 


atft'nallflha vA la i tana van fi lima ""'fin nSrt 1 wuiuhuhum tuqallabu Yauma 


“O" 




^ */• 


ata'nallaha y3 laitana yaquIQna '"tin n3ri 

(jika) kami taat alangkah mereka dl api 

pada Allah (di dunia) baiknya berkata neraka 

-:vArvi 


I wujuhuhum tuqallabu 

wajah mereka dibofak-balik pada hari {65} 


c-cC u»i fii G£ yiij 0 yp3\ uu; 


wa kubara’ana sadatana ata nS inna rabbana Wa qalQ nssuNi wa afa'nar 

dan para para pemimpin menaati sesungguhnya Tuhan dan mereka {66} pada Rasul dan kami taat 

pembesar kami 


kami 


kami 


kami 


berkata 


£j\Aj0& Ljj 

0i‘faini ’ aflhim Rabbana fa adaimnaR 

duakali berilah Tuhan {67} (dari)jalan 

lipat mereka kami (yang benar) 

dk %p-3 \p 3J gg&GjTa 

{ 68 } 



fa atfallunas 
maka mereka 
sesatkan kami 


kal-la±Tna 
seperti orang- 
orang yang 


la takunu 
janganlah kalian 
menjad' 


la±ma 

beriman orang-orang 


V? I i' 
wahai 


kablra(n) 

yang 

besar 


la'nang 'wal 'anhum 
(dengan) dan laknat 

laknat lah mereka 


• £*3 


w 

m t „ 


wajiha(n) 
□rmat (memp 
kedudukan) 


3j, SiHpSi \p\ 3J q*ts 


4WJCJ> 


ipU Ha 


) 

Gil 

'iqciallahi 
di sisi Allah 

wa kana 
dan dia 
(Musa a.s) 

qalfj 

mereka 

tuduhkan 

mima 
dari apa 
yang 

fa barra’ahullShu 
maka Allah 
membebaskannya 

musa 

Musa 

azau 

menyakiti 


>L h 


l.. >3. 


>s\ 1 




Yu slih r 70 , 

Dia akan t /u * 

memperbaiki 


sadlda(y) 
yang benar 


qaular] wa qulu 
perkataan dan 

katakanlah 


(it)taqullaha 
bertakwalah 
kepada Allah 


amanut lamina 
beriman orang-orang 
yang 


PP7 P 

wa rasniahfi wi iti'mahn wa mav ’zunubakum ' wa vaafir lakum a'malakum * lakum 


wa rasuiahu 
dan rasul-Nya 


yuti'iliaha 

menaati 

Allah 


wa may 
dan barang 
siapa yang 




’zunubakum 

dosa-dosa 

kalian 

- «¥ 


wa yagfir lakum 
dan Dia akan mengampuni 
bagi kalian 


a'malakum ’ lakum 
amal-amal bagi 

kalian kalian 

T>1 




'alas samawati 
kepada langit 


amanata 

amanat 


‘aradnal 
kami (telah) 
menawarkan 


W Uy 

Inna 'azlma(n) fauzan F3za 

sesungguh- {71} yang dengan dia maka 

nya kami agung kemenangan menang sungguh 



1*1 


wahamalahal minha 

kemudian darinya 

memikulnya 


wa asyfaqna 
dan mereka 
merasa takut 


yahmilnaha ay 
memikul- untuk 

nya 


fa abaina 
maka mereka 
enggan 


V * 


wal jibaii 
dan 

gunung-gunung 

If 


wai ardi 
dan bumi 


c&0\ 30 Cj& <&1 %<M\ 

{72} 


munafiqma 
orang-orang 
munafik laki-laki 


Li yu'azziballahul 
karena Allah 
akan menyiksa 


jahula(l) 

sangat 

bodoh 


zaluman 

sangat 

zalim 


kana innahu 
dia sungguh 
(manusia) ia 


insan(u) 

manusia 


wa yatuballahu 
dan Allah akan 
menerima tobat 


S^\ t. . 

. yt . \* 9 

rahTma(n) 

{73} Maha 

Penyayang 

I, tK hr a* _ 

SyofaWI 


wal musyrikati 
orang-orang 
musyrik perempuan 


HiiS 

wal musynlkTna 


orang-orang 
musyrik laki-laki 


wal munafiqati 
orang-orang 
munafik perempuan 



by-* 

gafurar 

Maha 

Pengampun 


0-0\j 


wa kana II ah u 
dan Allah 


wsl-mu'minat(i) 
dan orang-orang 
mukmin perempuan 





ftiadd Jot e riiujniffifrll 


1 ^ 11 ** tA n rtil sn -S * \ T» witH h 
—=_ • - ^r~— ' tA b AH Wapb tAtMtx **i 



‘alai mu’minlna 
atas orang-orang 
mukmin laki-laki 


33. AL-AHZAB 


^oiongan yang Berjokutu! 


427 


¥ 


HANYA ALLAH-LAH YANG MENGETAHUt 
KAPAN TERJADINYA HARI BERBANGKIT 

63. Manusia bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang hari kiamat. Katakanlah, "llmu ten¬ 
tang hari kiamat itu hanya di sisi Allah" Dan 
tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu 
sudah dekat waktunya. 

ANCAMANTERHADAP ORANG-ORANG 
KAFIR 

64. Sungguh, Allah melaknat orang-orang 
kafir dan menyediakan bagi mereka api 
yang menyala-nyala (neraka), 

65. mereka kekal di dalamnya selama-lama- 
nya; mereka tidak akan mendapatkan pelin¬ 
dung dan penolong. 

66. Pada hari (ketika) wajah mereka dibolak- 
balikkan dalam neraka, mereka berkata, 
"Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada 
Allah dan taat (pula) kepada Rasul." 

67. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya kami telah menaati para 
pemimpin dan para pembesar kami, lalu 
mereka menyesatkan kami dari jalan (yang 
benar). 

68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada me¬ 
reka azab dua kali lipat dan laknatlah me¬ 
reka dengan laknat yang benar" 

TAKWA KEPADA ALLAH MEMBAWA KEPA¬ 
DA PERBAIKAN AMAL DAN AMPUNAN 
DOSA 

69. Wahai orang-orang yang beriman! Ja¬ 
nganlah kamu seperti orang-orang yang 
menyakiti Musa, maka Allah membersihkan- 
nya dari tuduhan-tuduhan yang mereka 
lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai 
kedudukan terhormat di sisi Allah. 

70. Wahai orang-orang yang beriman! Ber¬ 
takwalah kamu kepada Allah dan ucapkan- 
lah perkataan yang benar, 

71. niscaya Allah akan memperbaiki amal- 
amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. 
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul- 
Nya, maka sungguh, dia menang dengan 
kemenangan yang agung. 

SEGI KEZALIMAN DAN KEBODOHAN MA¬ 
NUSIA IALAH MAU MENERIMA TUGAS, 
TETAPI TIDAK MELAKSANAKANNYA 

72. Sesungguhnya Kami telah menawarkan 
amanat kepada langit, bumi, dan gunung- 
gunung; tetapi semuanya enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir 
tidak akan melaksanakannya (berat), lalu 
dipikullah amanat itu oleh manusia. Sung¬ 
guh, manusia itu sangat zalim dan sangat 
bodoh, 

73. sehingga Allah akan mengazab orang- 
orang munafik laki-laki dan perempuan, 
orang-orang musyrik, laki-laki dan perempu¬ 
an; dan Allah akan menerima tobat orang- 
orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 




















































< 



34. SABA' 

(Kaum Saba') 




428 


JP'rt l_ 

B i Y A | 



SABA 1 

Makkiyyah 
Surah ke-34 54 ay si 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

AMAT TERPUJILAH ALLAH DAN AMAT 
SEMPURNALAH ILMU-NYA 

J, Segala puji bagi Allah yang memiliki 
apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi, dan segala puji di akhirat bagi 
Allah. Dan Dralah Yang Maha Bijaksana, 
Mahateliti. 

2. Dia mengetahui apa yang masuk ke 
dalam bumi, apa yang keluar darinya, 
apa yang turun dari langit dan apa yang 
naik kepadanya. Dan Dialah Yang Maha 
Penyayang, Maha Pengampun. 

3. Dan orang-orang yang kafir berkata, 
"hari kiamat itu tidak akan datang kepada 
kami." Katakanlah, "Pasti datang, demi 
Tuhanku Yang mengetahui yang gaib, 
Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. 
Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya 
sekalipun seberat zarrah6 91) baik yang 
di langit maupun yang di bumi, yang 
lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, 
semuanya (tertulis) dalam Kitab yang jelas 
(Lauh Mahfuz)" 

4. agar Dia (Allah) memberi balasan ke¬ 
pada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan. Mereka memper- 
oleh ampunan dan rezeki yang mulia 
(surga). 

5. Dan orang-orang yang berusaha untuk 
(menentang) ayat-ayat Kami dengan 
anggapan mereka dapat melemahkan 
(menggagalkan azab Kami), mereka itu 
akan memperoleh azab, yaitu azab yang 
sangat pedih. 

6. Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli 
Kitab) berpendapat bahwa (wahyu) yang 
diturunkan kepadamu (Muhammad) dari 
Tuhanmu itulah yang benar dan memberi 
petunjuk (bagi manusia) kepada jalan 
(Allah) Yang Mahaperkasa, MahaTerpuji. 

7. Dan orang-orang kafir berkata (kepada 
teman-temannya), "Maukah kami tunjuk- 
kan kepadamu seorang Iaki~iaki692) yang 
memberitakan kepadamu bahwa apabila 
badanmu telah hancur sehancur-hancur- 
nya, kamu pasti (akan di bang kit kan kem- 
bali) dalam ciptaan yang baru. 


691) Zarrah adalah jenis yang terkecil dari semut. 
Orang Arab mengungkapkan sesuatu yang paling 
kecil dengan sebutan zarrah. 

692} Nabi Muhammad saw., sebagai penghinaan 
mereka terhadapnya. 





hamdu wtt Ishui til prfli wa mS ms As sam&wftu [ahO 

seaaia dan rnikk (ada)di dan apa apa yang (ada) milifc 

puji Nya bumi yang di langit Nya 


AJhamdufUiiftif 
segala puj> 
bag) Allah 


khatfl?|u) haklmul 
Dia lU MahaTelJtt Mah&bi- 

mwigetahul jaksana 

[W 7 


<•* 

j*j * 




wa huwa! ' 

dan Dia cfl akhirat 


&U ill' Q 3 

m nrdi TMTysJlju Va iamu kt 

(ke) daiam bumi apa yang Dia n I Ms 

[berupa hujHP A may#!) _ mawit _ fnengctahul 

(Lr*± cijju Yaj Yaj 

va huwar ITha warns rritnaa samA’i yarpalu warns mirths yakhruju Wsml 


ya^uju 


■tunss samA’t yaiyzlhJ wa mfl m)nh3 yakhruju Wsm| 

dan kepadanya (malsrkat; ' naik” dari langit (berupa turun dan cfsrinya (tanamah, fceluar dan apa 

Dra amal manusia & mh) apa yang hujan.mataikaLEi rezekif apa yang air & tam-hangl yang 


“iSliJi GijSSt \jj& 3£j® .ij&ii 


>» 


sS'ahftu) la ta’tTnas kafaru la£Tna Wa qdlal gafQr(u) rahlmd 

had tidak akan datang kafir orang-orang dan {2} Maha Pengampun (terhadap Maha 

Kiamat kepada kami yang berkata dosa-dosa yang telah lalu) Penyayang 


ml An Ait i ‘nnhn !£ va'7iihti '"oflihl ‘alimll * Iflta’tivflnhflknm wfnrahhT halS uiil 


mlAqifu ‘anhu la ya'zubu galbl ‘alimll 1 lata’tiyannakum 

seberat darinya tidak (perkara) yang pasti ia akan datang 

tersembunyi yang gaib mengetahui kepada kalian 


wa rabbi baia qul 

demi ya katakarv 

Tuhanku lah: ■ 




mr\ taiika 
dari yang 
demlkian itu 


wa la a^garu 
dan tidak (ada yang) 
lebih kecil 


taiiTna Li y^jziyal 

(terhadapI orang- supaya Dia {3} 

orang yang 


cr, 


wa IS fil ar^i 
dan tidak (pula) 
di bumi 

13 

UW 4 *— 


fls samawati 
di langit 


- -£< 

^arrftti'r) 

atom 

(pun): 


memberi balasan 


T - 

wa Pzqung 

d a n rsi€ |ci 


mubin(il) 

yang 

nyata 


^ fT kitSbim 
dalam Kitab 


m 

kecuali 



ahum iiia’fk » salihat(i) 



uiS’ika 

mereka 

itu 


$3libat(i) 

kebajikan 


da ika 
mereka 
itu 


>> 


~ tbt 

^ > \ ” 


\j^ i pt 

wa ‘amilu§ amanO 

dan mereka beriman j 

mengerjakan 




✓ ^ 

mu'ajiztna fTaygting Wal la±Tna kahm(un) 

melemahkan p ac | a a y a t-ayat mereka berusaha dan orang-orang { 4 } yang mulia 

(mengalahkan Kami) Kami (untuk menentang) yang 


(yaitu surga) 


1 'ilmai utul lamina Wa varal allmfun) ^mirrijzin ‘a2:abum laht/m 


'Nmal utut la£Tna Wa yaral 

ilmu diberi orang-orang dan {5} 

(Ahli Kitab] yang berpendapat 


allm(un) 

yang 

pedih 


mir rijzin 
dari (berupa) 
siksa 


‘a2abum 
azab bad 


itO ^irpltl wa yahdT haqqa 'Tuwal mir'Tabbika Haika unzila la 


ierEk4 

4 


lift airPd 
kepada jalan 
(Allan) 


a yahdT 
dan ia memberi 
petunjuk 


tiaqqa 

benar 


0 

laJJ 


mir rabbika ilaika uqzila 

dari kepada kamu diturunkan y* n 9 

Tuhanmu (Muhammad) (wahyu) 


Ji 1253T y& 3% #A 

^aiS rnjuNy nadullukum ^al "TtafarCi laZina Wa qalal * hamld(i) J 

atas seorang kitml tunjukkAn maukah kafir orang-orang dan {6} Maha Yang Maha- 

laki-faki padii kalian 

wr 


1 qa 

orang-orang dan 

yang berkata 


hamld(i) 

Maha 

Terpuji 


Yang Maha- 
perkasa^ 


Mr— ^ w» 7 — 4 . ■*¥ 

p\ (SI P& 

jadid(in) lafT khalqiq \innakum kuila mumazzaqin muzziqfum iia ukoltt 


jadid(in) lafT khalqiq 

m yang baru sungguh dalam 

ciptaan (dibangkitkan) 



mumazzaqin muzziqt, 
sehancur- (badan) kalian (bahwa) ia akan menjelas; 
hancurnya (telah) hancur apabila kan pada kalia*3 




ftSKUl M 7 S irtunf -" 1 
]l ** Waild SlUtU 

l Ol* m::-:: 





























































b^t^i ttr& <j* <*r ft f •- ^'cF c ^ Ad ' 

kik’fik'hSrKtti la v,i I'minnna Irr^Tna halil iinn^krfnnl hihi «r:i ksi^ihan ‘alallahi Aftora 


bil akhirati 
kepada 
akhirat 


la yu’minuna 
mereka tidak 
beriman 


lamina balil jinnah(tun) bihi am ka£iban ‘alallahi Aftara 

orang-orang tetapi penyakit dengan- atau- kebo- terhadap apakah dia 
yang qila nya kah hongan Allah mengada-adakan 

-- _ ^£jp " " ~ 

d>\ 1 zi. O lJZ&l i 

* m& D8fna aidihim iJS yarau Afalam bald(i) wad <daiaiil fil ‘a£Sbi 

apa yang dihadapan kepada mereka maka { 0 } yangjauh dan (berada) dalam 

mereka 


Afalam 
maka 

memperhatikan tidaklah 


wad dsiaiii 

dan 
kesesatan 


fil ‘aiSbi 
(berada) dalam 
siksaan 


x 


Lti hi 

'wjhumui nakhsif nasya’ jn wa!-ard(i) 

Kami jika dan bumi 

enghendaki 


'tfhnnui nakhsif 

mereka Kami benamkan Kami jika 

menghendaki 



minas same 1 
dari langit 


•dJl’rd £1 


khalfahum wa m§ 

di belakang dan apa 

mereka yang 


ff 23lika 
pada yang 
demikian itu 


mna 

sesung- 


minas sama'(i) 
dari langit 


kisafam 

kepingan- 

kepingan 




fadla(n) 

karunia 


n 

E* 

1 jb 

X»x) 

lul \ 

ra . 

s»x<x r7S 

Jj&j WvV,- 

minni 

dawGda 

gtaina 

Wa la qad roi 

dan 

dari 

(kepada) 

Kami 

Kami 

Dawud 

berikan 

sungguh 



w*w 

^ • v 

munib(in) fikulli ‘abdim 

yang bagi setiap 

kgmbajj_hamba 


terdapat tanda 


J^sji 3 Sb ^ 


Ani'mal 

agar 

buatlah 


rim badid(a) 

11 Uj besi 


lahul wa alannS waMair(a) ma ahu awwibi yS jibalu 
untuknya dan Kami danburung- bersamanya bertasbihlah wahai 
lunakkan burung_ gunung 


/ 1 / L| / I X ^ »x » ^ l| • ^ \ 

4 d' ->**j 


ta'maluna bimfl ^,7 §aliba(n) wa'malu 

kalian dengan sunqguh kebajikan dan kerjakanlah 

kerjakan apa yang 3 ^ 


fis sardi 
tenunan 


wa qaddir 
dan 
ukuriah 


sibigatiw 
baju besi 
yang besar 


£ e »< / 7T\ ' 


,XXX; 


i'-ZM 




syahr(un) 
(sama dengan) 
sebulan 


warawShuhS 
dan perjalanan 
di waktu petang 


syahruw 
ima deng 
sebulan 


guduwwuha 
perjalanannya 
di waktu pagi 


r[ha wa 11 buiaimtiMtu ri 11 

(sarria dengan) perjalanannya angin dan (ditundukkan) \* Maha 


Wa li sulaimdnar 
an (ditundukkan) 
untuk Sulaiman 


basir(un) 

Maha 

Melihat 


M.SABtf Y7 19 MjL 

(K atim Saba f ) | jjfi W 

8. Apakah dia mengada-adakan kebohong- 
an terhadap Allah atau sakit gila?" (Tidak), 
tetapi orang-orang yang tidak beriman 
kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan 
kesesatan yang jauh. 

9. Maka apakah mereka tidak memperhati¬ 
kan langit dan bumi yang ada di hadapan 
dan di belakang mereka? Jika Kami meng¬ 
hendaki, niscaya Kami benamkan mereka 
di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka 
kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar terda¬ 
pat tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap 
hamba yang kembali (kepada-Nya). 

KEPANDAIAN-KEPANDAIAN YANG DIBE- 
RIKAN KEPADA DAWUD A.S. DAN KEKUA¬ 
SAAN YANG D1BER1KAN KEPADA SULAI¬ 
MAN A.S. 

10. Dan sungguh, telah Kami berikan ke¬ 
pada Dawud karunia dari Kami. (Kami ber- 
firman), "Wahai gunung-gunung dan bu- 
rung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang 
bersama Dawud," dan Kami telah melu- 
nakkan besi untuknya, 

11 . (yaitu) buatlah baju besi yang besar- 
besar dan ukuriah anyamannya; dan kerja¬ 
kanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. 

12. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulai¬ 
man, yang perjalanannya pada waktu pagi 
sama dengan perjalanan sebulan, dan 
perjalanannya pada waktu sore sama de- 


^ | &> s S X^X > s X * T, x U ^ 

k.1 . MM.. mIaaI 11mm! ^ Ukn 


bl \inf baina yadaihi ya'rnalu may wa minal jinni qj(rLU 

dengan di hadapannya (di bekerja ada dan sebagian cairan 

izin bawah kekuasaannya) yang dari jin_tembaga 


‘alnal laha wa asalna 
sumber untuknya dan Kami 


jo Mrt 1 ^ Zfi3 

-_ irtd'rSrthii I-- rrtnw rahKihm 


ri 91 salrti) 
apiyang 


menyala-nyala 


min ‘aiSbis nuziqhu ‘an amrina 'minhum yazig wamay rabWhO) 

dari azab Kami dari perintah di antara menyim- dan barang Tuhannya 

rasakannya Kami mereka pang siapayang 



WM 




kal jawabi wa jif^ning 

seperti dan piring- 

kolam piring 


wa tamasTla 
dan 

patung-patung 


mim mabarTba 

dari gedung-gedung 
yang tinggi 


min 1 b§diyasy wa qaltlum 
dari hamba- dan 

hamba-Ku sedikit 


SjG 3 r$iy 


yasyS’u lahQ 
apa yang untuknya 

dikehendaki (sulaiman) 


Ya'malQna 
mereka (para jin) 
bekerja 


syukra(n) 
(untuk) bersyukur 
(kepada Allah) 


dawGda 

Dawud 


ala i'malu 

hai bekerja la h 

keiuarga 



rasiyat(in) 
yang tidak 
bergerak 


) X ^ x> ,X "x* x y 41 

L :Aba » Ijlli 

‘ala mautihT ma daliahum mauta ‘alaihil qadainG Falamm§ ri 31 syakur(u) 

atas kematiannya tidak ada yang menunjuk- kematian atasnya Kamitelah maka yang 

kan pada mereka 


jinnu tabayyanalii kharra faiamma minsa'atah(u) ta’kulu dabbatul ardi Wlfl 

(bagi) menjadi dia telah ter- maka tongkatnya (yang) rayap kecual 

. jin _ jeias _ sungkur ketika _ memakan _ 

’jjt 3 y 


!• 


'alaihil 

atasnya 

(Sulaiman) 


"li" 


qadainS 
Kami telah 
menetapkan 


FalammS 

maka 

ketika 


syakur(u) 

yang 

bersyukur 


A A. 


gakba 

yang gaib 


ya'IamQnal 

mengetahui 




ngan perjalanan sebulan (pula)693) dan 
Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan 
sebagian dari jin ada yang bekerja di hadap¬ 
annya (di bawah kekuasaannya) dengan izin 
Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang 
di antara mereka dari perintah Kami, Kami 
rasakan kepadanya azab neraka yang apinya 
menyala-nyala. 

13. Mereka (para jin itu) bekerja untuk 
Sulaiman sesuai dengan apa yang di kehen- 
dakinya; di antaranya (membuat) gedung- 
gedung yang tinggi, patung-patung, piring- 
piring yang (besarnya) seperti kolam, dan 
periuk-periuk yang tetap (berada di atas 
tungku). Bekerjalah wahai keiuarga Dawud 
untuk bersyukur (kepada Allah). Dan se¬ 
dikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang ber¬ 
syukur. 

14. Maka ketika Kami telah menetapkan ke¬ 
matian atasnya (Sulaiman), tidak ada yang 
menunjukkan kepada mereka kematiannya 
itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. 
Maka ketika dia telah tersungkur,tahulah jin 
itu bahwa sekiranya mereka mengetahui 
yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam 
siksa yang menghinakan. 


693) Bila Nabi Sulaiman a.s. mengadakan perjalanan 
dari pagi sampai tengah hari, maka jarak yang 
ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta 
yang cepat dalam sebulan. Begitu pula apabila dia 
mengadakan perjalanan dari tengah hari sampai sore, 
maka kecepatannya sama dengan perjalanan sebulan. 
























































34. SABA 
(Kaum Saba") 


KEINGKARAN KAUM SABA' TERHADAP 
NIKMAT ALLAH DAN AKIBATNYA 

15. Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda 
{kebesaran Tuhan) di tempat kediaman 
mereka yaitu dua buah kebun di sebelah 
kanan dan di sebelah kiri, {kepada mereka 
dikatakan), "Makanlah oleh mu dari rezeki 
yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan ber- 
syukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah 
negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhan¬ 
mu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun." 

16. Tetapi mereka berpaling, maka Kami 
kirim kepada mereka banjir yang besarW 
dan Kami ganti kedua kebun mereka 
dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon- 
pohon) yang berbuah pahit, pohon Asl dan 
sedikit pohon Sidr.6 95) 

17. Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada mereka karena kekafiran mereka. 
Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang 
demikian itu), melainkan hanya kepada 
orang-orang yang sangat kafir. 

18. Dan Kami jadikan antara mereka (pen- 
duduk Saba') dan negeri-negeri yang Kami 
berkahi {Syam), beberapa negeri yang 
berdekatan, dan Kami tetapkan antara ne¬ 
geri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. 
Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada 
malam dan siang hari dengan aman.696) 

19. Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, 
jauhkanlah jarak perjalanan kami, "697) dan 
(berarti mereka) menzalimi diri mereka 
sendiri; maka Kami jadikan mereka bahan 
pembicaraan dan Kami hancurkan mereka 
sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang 
yang sabar dan bersyukur. 

20. Dan sungguh, Iblis telah dapat meya- 
kinkan terhadap mereka kebenaran sangka- 
annya, lalu mereka mengikutinya, kecuali 
sebagian dari orang-orang mukmin. 

21. Dan tidak ada kekuasaan (Iblis) terhadap 
mereka, melainkan hanya agar Kami dapat 
membedakan siapa yang beriman kepada 
adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu- 
ragu tentang (akhirat) itu. Dan Tuhanmu 
Maha Memelihara segafa sesuatu. 

SEMBAHAN-SEMBAHAN SELAIN ALLAH 
TIDAK MEMPUNYAI KEKUASAAN SEDIKIT 
PUN 

22. Katakanlah (Muhammad), ''Serulah me¬ 
reka yang kamu anggap (sebagai tuhan) 
sefain Allah! Mereka tidak memiliki (kekua¬ 
saan) seberat zarrah pun di iangit dan di 
bumi, dan mereka sama sekali tidak mempu- 
nyai peran serta datam (penciptaan) Iangit 
dan bumi dan tidak ada di antara mereka 
yang menjadi pembantu bagi-Nya." 


694) Banjir besar yang disebabkan runtuhnya 
bendungan Ma'rib. 

695) Pohon Asl ialah sejenis pohon cemara, pohon 
Sidr ialah sejenis pohon bidara. 

696) Negeri yang berada di Syam, karena 
kesuburannya, dan negeri-negeri yang berdekatan 
ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga 
orang-orang dapat berjalan dengan aman pada siang 
dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir 
dan tanpa mendapat kesulitan. 

697) Agar kota-kota yang berdekatan itu dihapuskan, 
agar perjalanan menjadi panjang, dan mereka 
dapat melakukan monopoli datam perdagangan itu, 
sehingga keuntungan lebih besar. 





jayyibatuw 
yang baik 
(nyaman) 


wasykuru lah(u) 
dan bersyukurlah 
kepada-Nya 


foJ lannatelblm wa baddalnahum 'arimi sailal ‘aiaihim fa arsaina Fa a'radQ 

dengan kedua dan Kami besar banjir keoada maka Kami maka mereka {15} 

kebun mereka 


wa baddalnahum 
dan Kami 
ganti mereka 


‘aiaihim 

kepada 

mereka 


fa arsaina 
maka Kami 
kirimkan 


Fa a'radQ 
maka mereka [15] 
berpaling 


$4 4^ ^ alii m 

minsidring wa syai’im wa aSliw khamtiw ukuiin lawatai jonnfWn 

(yang) dari pohon bidara dan dan yang buah- keduanya dua kebun 

sedikit 


wa syanm 
dan 
sesuatu 


wa aSliw 
dan 
cemara 


khamtiw 

yang 

pahit 


ukuiin 

buah- 

buahan 


iawatai 

keduanya 

ditumbuhi 


JJ&S\ V). l$L^ Or&%jr > r 

kafur(a) illal nuj&zT wa hai kafaru bi ma jazainahum 2aiika 

tepada) orang- kecuaii Kami beri dan mereka dengan Kami beri balasan demikian- {16} 

balasan 


0 -J 

f „ kafur(a) 

11 /; (kepada) orang- 
orang yang kafir 

«V 


wa hai 
dan 

tidaklah 


kafaru 

mereka 

ingkari 


bi ma 
dengan 
apa yang 


jazainahum 2aiika 

Kami beri balasan demikian- {16} 
kepada mereka lah 


l£J> cjr f+fQ. bi* 3 *!? 


?ahirataw 

yang 

tampak 


quraq 

beberapa 

negeri 


AM 

di dalam- 
nya 


barakna 
Kami limpahkan 
keberkahan 


latT 

yang 


wa bainal qural 
dan di antara 
negeri-negeri (syam) 


fcalnahum Wa ja aina 
di antara mereka dan Kami 
(penduduk saba) jadikan 


A /» \ 

n Ql aminln(a) 
tlo/ dengan 


1 %\j 'JO 153^ Cjiij 


’ faja'atnahum 
maka Kami jadikan 
mereka 


wa ayyaman layaltya fThfl sTru sair(a) 

dan siang pada malam di dalam- berjalanlah perjalanan 

hari hari _nya_ kalian _ 


frhg wa gaddamfl 
di dalam- dan Kami 

nya_tetapkan 


iplfi % ijhS 

I anfusahum wa zalamO baina asf3rin§ bald rabbanS Fa qalQ 


agfusahum wa ?alamd baina asfarinS bald 

diri mereka dan mereka jarak perjalanan jauhkan- 

sendiri menganiaya kami lah 


rabban§ Fa qaiQ 
Tuhan maka mereka 

kami berkata 




\ kuill sabbariq 
bagi setiap orang- 
orang yang sabar 






u 


la’ ayatil 
benar-benar (terdapat) 
tanda-tanda 


fr ^dlika inna kuila mumazzaqfin) v^a mazzaqnahum ahadlba 

pada yang sesung- sehancur- dan Kami hancurkan pembicaraan 

demikian itu guhnya hancurnya mereka 

VI 


4jJ? criii Jjuj 


?annahO 

(kebenaran) 

sangkaannya 


iblTsu 

Iblis 


alaihir 

mereka 


$addaqa 
telah membenar- 
kan (meyakinkan) 


Wa laqad syokCffflhl 

dan {19} (dan) yang 
sungguh bersyukur 


^ min mt ilMnlfl T . ... knhfj l/Shd W3 niS minaLmi i ( mivnlnfi\ 1 .1 ' 1 .UlI 

dan tidak {20} 


min aulfamn 
dari kekuasaan 


: aiaihim 

atas 

mereka 


fahG 
bagi nya 
(iblis) 


kana 

ada 


minal-mu'minMa) farlqam j 

dari (sebagian) orang- segolongan 

orang yang beriman 


fisyaklkdn) 

(berada) dalam 
keraguan 


J4 




minha 
dari nya 
(akhirat) 


huwa 

dia 


A+Cj 

iZA k amtum 

kalian 

anggap 


mm ifjp jj 


mimman 
dari siapa 
yang 


bil akhirat! 
kepada 
akhirat 


yu mmu 
beriman 


may 

siapa 

yang 


is 

'll na'lama 
agar Kami 
mengetahui 


m 

kecuali 


w 

la±Tna (ud)‘ul Qulid liafi?(uri) 

orang-orang serulah katakanlah {21} Penjaga (Maha 
yang (Muhammad) Memelihara) 


syahn 

sesuatu 


■^aiSI kulll fabtJuW 

atas segala dan 


wa fis samdwati 

dan ttdak di Iangit 

tjuga) 




S. tS 9 


til 


9 J* 9 9 


^arratiq rnidqala 

atom seberat 

(pun) 

D 


IS yamlikQna 
mereka tidak memiliki 
(kuasaan) 


mii| dun illah(i)l 
(sebagai tuhan) 
selain Allah 


_ ,1 1 MitiMLi Iim him I m U fTK i 11,^1 


OfJ 


minhum 
di antara 
pem bantu mereka 


n ni min?ahir(in) 
dan 


wa ma lahD miq syiridw 

dan tidak ada dari (peran 

bsghNya serta) sekutu 


fihima wa m3 lahum fi! 

pada pencipta dan tidaklah di bumi 

keduanya bagi mereka 



^y«r.nwl Minn 


dsIq.iluM 


M.xJ.f ^ I: 

iidliiU Ttfiwil 
fi'UxUt W,ijf br 
*9 it* 

ES, 


























































jSj] Jyj 36 ViU Ijs6 

kablr(u) £il4vu4 wa huwal haqq(a) qalul rabbukum qala mSi:a qalQ quIObihim 


kabir(u) '‘aHyul 
Mahabesar Mahatinggi 


1.1 


haqq(a) 
dan kebenaran 

Dia (perkataan) 

) > 


qalul rabbukum qala m32:a qalQ 

mereka Tuhan yang apakah mereka 

berkata kalian difirmankan berkata 


quIObihim 
hati mereka 


Zj&\j 


quiiltehu 

katakaniah 

Allah 


wal-ard(i) 
dan bumi 


rninas samawati 
dari langit 


4Jj 

lyarzuqukurn 
memberi rezeki 
kepada kalian 


II 



may Qul 

siapa katakaniah IZo} 

yang 


_ hiirlrtn iiYi an wA ihn5 


katakaniah {24} yang nyata 


(berada) dalam 
kesesatan 


au hudan 
atau petunjuk 



(!) 


c* 

Qul 

katakaniah 

{25} 

ta'malun(a) 

kalian 

kerjakan 

‘amm3 
tentang 
apa yang 


> V 


la'aia ' iyyakum 
pasti (berada) kalian (orang- 
di atas orang musyrik) 

*•> vm 


au wa inns 
atau dan sesung- 
guhnya kami 


'S&% tsja 


wa Id nus'alu 
dan kami tidak 
akan ditanya 


ajramnd ‘ammd 

kami tentang 

kerjakan apa yang 


Id tus’alQna 
kalian tidak 
akan ditanya 

jmn 


>>\'\\ t\'- 111 ^ Rt, *?-S 

'allm(u) fattdbul wa huwal bikhaqqtff* bainand *yaftahu Summa rabbund bainand yajma'u 


Maha 

Mengetahui 
‘ 


Maha Pemberi dan Dia 
keputusan 


is# 3 : # 

huwallfihul bat kalld 

Dialah sebenar- sekafi-kali 
Allah nya tidak 



„ .- , - -- yajma'i 

antara Dia memberi kemu- Tuhan di antara kita akan me- 
kita keputusan dian kita (di hari Kiamat) nqumpulkan 


N 


if <lxJ& Q’Xj' Ja 

bihT alhaqtum laiTna arflniyal Qul 

dengan- kalian orang-orang perlihatkan padaku kata- {26} 
nya hubungkan yang (sembahan-sembahan) kanlah 


u-ui Ui^= 'll iUL Z\ 5>-)i 


lin ndsi kaffatal ills arsalndka Wa ma 

manusia kepada kecuali Kami mengutus dan 

seluruh kamu(Muhammad) tidaklah 


{27} 


0 o-i 

, . la ya'lamQn(a) nasi 

{28} tidak mengetahui manusii 


hakim(u) 

Mahabi- 

jaksana 


‘azTzul 
Yang 
Mahaperkasa 


m 

sddiqin(a) 
{29} orang-orang 
yang benar 




kuqtum 

kalian 


•» o » 

ak&arart wa liklnna wa naziraw basyTraw 

kebanyakan akan dan pemberi (sebagai) pemba- 

tetapi peringatan wa kabargembira 


I > 9 'U } } " 

1 lA-A (Jg* 


> ^ 


O 

ing wa’du 

jika janji 




haial 


e cS^S^S}' IcC. & 

wa la tastaq dlmun(a) 
dan kalian tidak dapat 
minta dimajukan 




sa'ataw ‘anhu 

sesaat darinya 


mata 

kapankah 

(datangnya) 

> 


b&UJV jy jQ 


Id tasta’khirana 
kalian tidak dapat 
minta diundurkan 


^aumil 
hari 


mrddu 

janji 



lakum Qul 
bagi katakaniah 
kalian 


ij d)!^\ ilii 


wald 

dan 

tidak 


qur am 
Al-Qur'an 


bi hdzdl 
dengan ini 



J 31 r&jT 


San 

tidak 

akan 


hafarti 

kafir 


““ Waqdlal M , 

dan {30} 
berkata 


iqda mauqiifQna 

disisi dihadapkan 


iar 


JJ JJj 


i±iz zdlimuna 
ketika orang-orang 
yang zalim 


tara wa lau 
kamu dan 

melihat kalau 


baina yadaih(i) bil la£T 
dihadapannya dengan 

(Taurat & InjiI) yang 


laiinns yaqQlul 

orang-orang berkata 

yang _ 


♦z' ■ 


qaul(a) ' 
perkataan 
(cacian) 


Ha ba'dinll * ba‘duhum \/arii‘u 


1 * 

» & s 


gttfL ^ 

. mu’minln(a) 

lol} oranu-orang 

g dpi 


iw 

m 


5‘^iinil 
kepada sebagian 
yang lain 


a‘duhum 

sebagian 

mereka 


yarji'u rab^TKlm 

mengem- Tuhan 

balikan_mereka 


1 lau Id aqtum (is)takbarQ li) laiTnas (is)tugJ s ifu 

kalau tidak menyombongkan kepada orang- lemah 

karena kalian diri orang yang 



34. SABA' 
(Kaum Saba') 


431 




21. Dan syafaat (pertolongan) di sisi-Nya 
hanya berguna bagi orang yang telah 
diizinkan-Nya (memperoleh syafaat itu). 
Sehingga apabila telah dihilangkan ketakut- 
an dari hati mereka, mereka berkata/'Apakah 
yang teiah difirmankan oleh Tuhanmu?" 
Mereka menjawab/'fPerkataan) yang benar" 
dan Diaiah Yang Mahatinggi, Mahabesar.698) 

24. Katakaniah (Muhammad), "Siapakah 
yang memberi rezeki kepadamu dari langit 
dan dari bumi?" Katakaniah, "Allah," dan 
sesungguhnya kami atau kamu (orang- 
orang musyrik), pasti berada dalam kebenar¬ 
an atau dalam kesesatan yang nyata. 

25. Katakaniah, "Kamu tidak akan dimintai 
tanggungjawab atas apa yang kami kerjakan 
dan kami juga tidak akan dimintai tanggung 
jawab atas apa yang kamu kerjakan" 

26. Katakaniah, "Tuhan kita akan mengum- 
pulkan kita semua, kemudian Dia memberi 
keputusan antara kita dengan benar. Dan 
Dia Yang Maha Pemberi Keputusan, Maha 
Mengetahui." 

27. Katakaniah, "Perlihatkanlah kepadaku 
sembahan-sembahan yang kamu hubung¬ 
kan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu 
(Nya), tidak mungkin! Sebenarnya Dialah 
Allah Yang Mahaperkasa, Maha Bijaksana" 

RISALAH MUHAMMAD SAW. ADALAH 
UNIVERSAL 

28. Dan Kami tidak mengutus engkau 
(Muhammad), meiainkan kepada semua 
umat manusia sebagai pembawa berita gem- 
bira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

KEINGKARAN-KEINGKARAN ORANG KAFIR 
DAN KEADAAN MEREKA DI AKHIRAT 

29. Dan mereka berkata, "Kapankah (datang¬ 
nya) janji ini, jika kamu orang yang benar?" 

30. Katakaniah, "Bagimu ada hari yang telah 
dijanjikan (hari kiamat), kamu tidak dapat 
meminta penundaan atau percepatannya 
sesaat pun." 

31. Dan orang-orang kafir berkata, "Kami 
tidakakan beriman kepada Al-Qur'an ini dan 
tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya" 
Dan (alangkah mengerikan) kalau kamu 
melihat ketika orang-orang yang zalim itu 
dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian 
mereka mengembalikan perkataan kepada 
sebagian yang lain; orang-orang yang 
dianggap lemah berkata kepada orang- 
orang yang menyombongkan diri, "Kalau 
tidaklah karena kamu, tentulah kami 
menjadi orang-orang mukmin" 


698) Ayat ini menerangkan bahwa pemberian syafaat 
(pertolongan) hanya dapat berlaku dengan izin Allah. 
Orang-orang yang akan diberi izin memberi syafaat 
dan orang-orang yang akan mendapat syafaat merasa 
takut dan ha rap-ha rap cemas atas izin Allah. 



















































34. SABA' 
(Kaum Saba') 


32. Orang-orang yang menyombongkan 
diri berkata kepada orang-orang yang 
dianggap lemah, "Kamikah yang telah 
menghalangimu untuk memperoleh pe- 
tunjuk setelah petunjuk itu datang kepa- 
damu? (Tidak!) Sebenarnya kamu sendiri- 
tah orang-orang yang berbuat dosa." 

33. Dan orang-orang yang dianggap 
lemah berkata kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri, "(Tidak!) Sebenar¬ 
nya tipu daya(mu) pada waktu malam dan 
siang (yang menghalangi kami), ketika 
kamu menyeru kami agar kami kafir ke¬ 
pada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu 
bagi-Nya" Mereka menyatakan penyesal- 
an ketika mereka mefihat azab. Dan Kami 
pasangkan belenggu di leher orang- 
orang yang kafir. Mereka tidak dibatas 
melainkan sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan. 

34. Dan setiap Kami mengutus seorang 
pemberi peringatan kepada suatu negeri, 
orang-orang yang hidup mewah (di 
negeri itu) berkata, "Kami benar-benar 
mengingkari apa yang kamu sampaikan 
sebagai utusan" 

35. Dan mereka berkata, "Kami memiliki 
lebih banyak harta dan anak-anak (dari- 
pada kamu) dan kami tidak akan di- 
azab." 6 ") 


36. Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku me- 
lapangkan rezeki bagi siapa yang Dia 
kehendaki dan membatasinya (bagi siapa 
yang Dia kehendaki), tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui." 

37. Dan bukanlah harta dan anak-anakmu 
yang mendekatkan kamu kepada Kami; 
melainkan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, mereka itu- 
lah yang memperoleh balasan yang berli- 
pat ganda atas apa yang telah mereka 
kerjakan; dan mereka aman sentosa di 
tempat-tempat yang tinggi (dalam surga). 

38. Dan orang-orang yang berusaha me- 
nentang ayat-ayat Kami melemahkan 
(menggagalkan azab Kami), mereka itu 
dimasukkan ke dalam azab. 


39. Katakanlah, "Sungguh,Tuhanku mela- 
pangkan rezeki dan membatasinya bagi 
siapa yang Dia kehendaki di antara ham- 
ba-hamba-Nya" Dan apa saja yang kamu 
infakkan, Allah akan menggantinya, dan 
Dialah pemberi rezeki yang terbaik. 

699) Oleh karena orang-orang kafir itu mendapat 
nikmat yang besar di dunia, maka mereka merasa 
bahwa mereka dikasihi Allah dan tidak akan diazab 
di akhirat. 



lazinaa Wa qSlal _ 

orang-orang dan wAT 

yang berkata 


mujrimtn(a) kur ]J um 

orang-orang kalian 

yang berdosa 


la±Tnas (is)takbaru la±Tnas QS ipf 

kepada orang- menyombongkan orang-orang berkata 

□rang yang diri (para pemuka) yang 

— tvrra : 

ant! hudsf* 


ja’akum 


bahkan ia datang ketika 
kepada kalian 


ba’da 


dari petunjuk 


Si a 

ti "wan rmhdn "laiN makrul bal {is)takbarQ lil laiTnas (u$)tud‘ifu 

ketika dan siang (pada waktu) tipu daya bahkan menyombongkan kepada orang- mereka di anggap 

malam _ __dm_ orang yang _ lemah 






Z\Zl\ \£2£ T/Il $ 'J6 3 Z)1 Qty E 

nadUmata wa asarrun aqdada(n) lahu wa naj'ala billdhi nakfura an ta’murQnanS 

peqyesalan dan mereka sekutu- bagi- dan kami kepada kami bahwa kalian menyuruh 

menyatakan _ sekutu _ Nya menjadikan Allah kafi r kami 


nrj le 

I * — VJT 




jjai duj %,\&\ & 

kafanj la±ina ff a'naqil aglala waja'alnal ‘a£ab{a) ra’awul iamrtfl 

azab 


kafam la±Tna fT a'naqil 

orang-orang cirang-orang pada leher 

kafir_yang 


aglala 

belenggu- 

belenggu 


wa ja'alnal 
dan Kami 
jadikan 


ra’awul 
mereka ketiki 
melihat 


19 --- W -~T-T- 1 W 

ff narwatfm arcalnS \Na ma ma kann ilia Vlli^atina hoi 


ff qaryatim 
pada suatu 
negeri 


arsalna 
Kami 

mengutus 

- KV 


Wa ma 
dan 
tidak 


{33} 


ya'malun(a) 

kerjakan 


o — w 


ma kanu 
(atas) apa 
yang mereka 

IV 


ilia 

kecuali 


yujzauna 
mereka diberi 
balasan 


ha|‘, 

LidakJali 


n £* ti Mm 


kafirun(a) 
{34} orang-orang 
kafir 


bihT 

dengan- 

nya 


ursiltum 
kalian diutus 


bima 
dengan 
apa yang 


mna 

sungguh 

kami 


mutrafuha 
(orang) yang hidup 
mewah di negeri itu 


qaia 

berkata 


kecuali dari pemberi 
peringatan 


/"N 

V 

bimu-'azzabln(a) 
{35} orang-orang 

yang disiksa 

1 »•“ 

•V 4 


o&\ 

nasi 

manusia 


& 

nahnu 

kami 

> 


iS- 


ts 


wa ma 
dan 

tidaklah 


wa auladaw 
dan anak-anak 


¥‘M- VM 



Sts sq 4 0} JS 


akSaran wa lakinna W a yaqdiru yasya’u limay 
keba- akan dan Dia dia kehendaki bagi orang 

nyakan tetapi menyempitkan yang 


nzqa 

rezeki 




‘iqdana 
di sisi 
Kami 


tuqarribukum 
mendekatkan 
kalian 


bil latT 
dengan 
yang 


wa la auladukum 
dan tidak 
anak-anak kalian 


amwalukum 
harta 
kalian 


Wa ma 
dan 
tidak 


{36} 


<SiSK , 'cjj££ 345 oS £3 

drft ia^a’uH 'lahum salihan wa‘amila amana man 


v# 


m 

berlipat 

ganda 


J32 

bal 


'lahum 

bagi 

mereka 


fa’ula’ika 
maka mereka 
itu 


§alihaq 

kebajikan 


wa 'amila 
dan 

mengerjakan 


amana 

beriman 


man 

orang 

yang 


ino Aminfintat fil nurnfati i_ ‘nmiin luniA 


yas auna 
berusaha 


Wal la±ina 
dan orang- {37} 
orang yang 


aminun(a) 

mereka 

aman 


fil gurufati 
(berada) di tempat- 
tempat yang tin; 





1SL 


wa hum 
dan 
mereka 


‘amilu 

mereka 

kerjakan apa yang. 




¥*¥ 


fii ‘azabi 
ke dalam 
azab 


(1 


ula'ika 

mereka 

itu 


mu'ajizTna 

melemahkan 

(menggagalkan) 


a^Jkan, 




wa yaqdiru !ah(u) 
dan Dia menyempitkan 
bagi-Nya 


min ‘ibadihT 
dari hamba- 
hamba-Nya 


yasya u 
Dia 

kehendaki 


limay 
bagi orang 
yang 


nzqa 

rezeki 


yabsutur 

melapang- 

kan 











wa huwa yukhlifuh(u) 

dan rneng- 

Dia gantmya 


fa huwa 
maka Dia 




t(j Abt 


miq syai’iq 
dari 


iUlidin 

BlifurnPi, 

Mfmf 

QUIinott 


> QolQntali 
ftlaam 




1 Mo fid w.>i 111 Mvnto 


yabsufur rabbi inria Oul 

melapang- Tuhanku sesung- kcaiakanifliti' | 
kan guhnya 























































JuzKe-22 


ft U 


trr 


rr 


ys 


ww~ 


& '? P* £5 

lumr 


kentf 

mereka 


iyyakum 

kepada 

kalian 


kSnQ 

mereka 


$. 

bal 

bahkan 


aha’ula’i 
apakah mereka 


, » 


III maia’ikati 
kepada 
malaikat 


yaqulu gJmma jamtan yabsyuruhum Wa yauma 
Dia kemu- semuanya Dia mengumpul- dan pada 
berfirman dian kan mereka hari 


(TV 

' min rtfinihim 


miq dQnihim 
bukan mereka 


waliyyuna 

pelindung 

kami 


ai|ta 

Engkau 


'S i » > 

subhanaka 

Mahasuci 

Engkau 




-at yauma 

maka pada 141 j 
hari ini 


Qalu ya'budun(a) 

mereka berkata {40} menyembah 
(para malaikat) 

vr - 


pJls (*£ 

la yamliku Fa! yauma mu'minun(a) bihim ak£aruhum jinna ya'budunal 

tidak berkuasa maka pada {4 ■} orang-orang pada kebanyakan jin menyembah 


mu'minun(a) 
orang-orang 
yang beriman 


bihim 
pada 
mereka (Jin) 


ak£aruhum 

kebanyakan 

mereka 


a f 


*al§ban 

azab 


zuqu ?alamQ 

rasakanlah zalim 

(musyrikin) 


HE lamina wa naqQlu wa la olarra(n) 
kepada orang- dan Kami dan tidak mem- 
orang yang_kata kan_beri mudarat 


U-jl Jp \*\j \ cy. 

ayatunS 'alaihim tutla Wa iza tukazi 

avat-auat atas dibacakan Han t * m 

mereka 

ir 




nafaw 
memberi 
manfaat 

TOW 

i-' 


ii ba'tfin 
bagi sebagian 


ba'duhum 

sebagian 

kalian 


Wa r>a 
dan 
apabila 


tukazzibun(a) 
men- 
dustakan 


biha 

dengan- 

nya 


kuptum 

kalian 


ftfcc & 


'aba’ukum ya'budu kana 

bapak-bapak menyembah ada 

kalian 

ff* 


‘amma ya$uddakum 
dari apa menghalang- 
yang halangi kalian 


ay yuridu 
untuk ja 

hendak 

U 


rajuluy 
seorang 
laki-laki 

v# 


ilia 

kecuali 


4 

« 

a ? 1 


lati 

■naril 

yang 

neraka 

hie ^ 

ma hSzH 

qalu 

tidaklah 

mereka 

ini 

berkata 




lamma lil baqqi kafaru 

tatkala kepada kebenaran kafir 

(Al-Qur'an) 


lamina waqalal 
orang-orang dan 
yang 


muftara(n) ifkum IHA 

yang kebohongan kecuali 

diada-adakan 


Wli TW * . If « W 

, - .>> a V t ps f7I\ -ft 9-* \fi ft i ~i 

y *4 v^/ ujy *1 I-L& oj 

uWy ' atainShum Wa ma rA-ai mubln(un) sihrum ilia ha.ta in 

Kami berikan Han w:i „„ >vn^ sihir keruali ini tidakla 

pada mereka 


ming kutufcuy 
dari 
kitab-kitab 


Wa rna 
dan 
tidak 


mubln(un) 
yang nyata 


ma hazS wa qalQ 

tidaklah mereka 

ini (Al-Qur'an) berkata 

- IX 

’ ja'ahum 
datang kepada 


^ H TO ; M 

<50 j*>l 0^1 55 

{44} 


Wa ka±zabal 
dan telah 
mendustakan 


min nazMin) 
dari seorang pemberi 
peringatan 


qablaka ’ ilaihlm 
sebelum kepada 

kamu_mereka 


arsalna wa ma yadrusunaha 
Kami utus dan mereka 

tidak membacanya 

v* «v - 


‘£6 Z&Z ii5 'S 

rinvajTr fa tza-^vahn ’ ma afainahi rm mi‘c\/5ra halam i \«a ma minn nahlrhim In'J’Tna 


rustiJT fa kaizabu ' ma atainahum 

rasul- lalu mereka (dari) apa yang Kam 

rasul-Ku mendustakan berikan pada mereka 

nr - _ 


w 

a 


mi'syara balagu wa ma ming qablihim la±Tna 

sepersepuluh mereka (kafir dan sebelum mereka orang-orang 
Mekkah) sampai tidak_yang 


E 


ran 


- < 

% 

aq biwahidah(tin) 
bahwa dengan satu 
(haI saja) 

D - 

ma bi sahibikum 
tidaklah kawan 
kalian itu 


^ Dj. 3 ® *3 

'i'i-71 1I/1 ipvi inn'im'i n [ i! *fi\ l/ono fa Izaifa 


a'izukum 
aku menasihati 
mereka 


innama Qu! 
sungguh katakanlah 
hanyalah 


n 


naklrd) kana fa kaifa 
{45} (akibat) ada maka 

kemurkaan-Ku bagaimana 


tatafakkaru 
kalian berpikir 
(tentang Muhammad) 


- «w ^ . 

~N - < l • » sss*s 

■P'Jj-Pn V CpiUii 

m syadld(in) ‘aiabiq baina yadai 

yang keras (menghadapi) sebelum 


> p*." 'Y 

6umma wa fura da masna 

kemu- dan sendlri- berdua 

dian sendiri 


' lakum 


s> 

y* 


' lakum nazTrul ilia huwa 

bagi pemberi kecuali dia 

kalian peringatan (Muhammad) 

- ^ FM 


1 

lillahi taqumu 
kepada kalian 

Allah menghadap 

th»- 

* l O’ •* 

Ol 

in miq jinnah(tin) 
tidaklah dari penyakit 
gila 


I-^- W H II, 

\s sj.,, Eipp ^ --r k *i- 

<y y>j ol yr'bt ^ 


'alfl wa huwa 
^tas dan 
Dia 

TO 


'alallah(i) ills ajriya in lakum fa huwa min ajriq 
atas Allah kecuali upahku tidakkah untuk maka dari upah 

kalian upah itu 


sa’aUukum 
aku meminta 
kepada kalian 

TO 



<* 

*\ 

' 0 cr 

uina Qul rrl syahld(un) 
sesung- katakanlah {47} Maha 
guhnya Menyaksikan 

tm* ll-H 

r.U(14Wiijib 
■ 


ma Qul 

apapun katakan- 
(yang) lah 

wit 


m ; ra ~i» ; f*r~w . 

V?J ol Jd 




34. SABA'' 
IKaum Saba'} 


40. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah 
mengumpulkan mereka semuanya kemudian 
Dia berfirman kepada para malaikat "Apakah 
kepadamu mereka ini dahulu menyembah?" 

41. Para malaikat itu menjawab, "Mahasuci 
Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan 
mereka; bahkan mereka telah menyembah 
jin;700) kebanyakan mereka beriman kepada 
jin itu" 

42. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak 
kuasa (mendatangkan) manfaat maupun 
(menolak) mudarat kepada sebagian yang 
lain. Dan Kami katakan kepada orang- 
orang yang zalim, "Rasakanlah olehmu azab 
neraka yang dahulu kamu dustakan" 

43. Dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami yang terang, mereka ber¬ 
kata, "Orang ini tidak lain hanya ingin meng- 
halang-halangi kamu dari apa yang disem- 
bah oleh nenek moyangmu," dan mereka 
berkata, "(Al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah 
kebohongan yang diada-adakan saja" Dan 
orang-orang kafir berkata terhadap kebe¬ 
naran ketika kebenaran (Al-Qur'an) itu da¬ 
tang kepada mereka, "Ini tidak lain hanyalah 
sihiryang nyata." 

44. Dan Kami tidak pernah memberikan 
kepada mereka kitab-kitab yang mereka 
baca dan Kami tidak pernah mengutus se¬ 
orang pemberi peringatan kepada mereka 
sebelum engkau (Muhammad). 

45. Dan orang-orang yang sebelum mereka 
telah mendustakan (para rasul) sedang 
orang-orang (kafir Mekah) itu belum sampai 
menerima sepersepuluh dari apa 701 ) yang 
telah Kami berikan kepada orang-orang 
terdahulu itu namun mereka mendustakan 
para rasul-Ku. Maka (lihatlah) bagaimana 
dahsyatnya akibat kemurkaan-Ku. 

PERNYATAAN ALLAH TENTANG NABI 
MUHAMMAD DANTUGASNYA 

46. Katakanlah, "Aku hendak memperingat- 
kan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu 
menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua- 
dua atau sendiri-sendiri; 702 ) kemudian 
agar kamu pikirkan (tentang Muhammad). 
Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak 
lain hanyalah seorang pemberi peringatan 
bagi kamu sebelum (menghadapi) azab 
yang keras." 

47. Katakanlah (Muhammad), "Imbalan apa 
pun yang aku minta kepadamu, maka itu 
untuk kamu. 703 ) Imbalanku hanyalah dari 
Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala se- 
suatu." 

48. Katakanlah, "Sesungguhnya Tuhanku 
mewahyukan kebenaran. Dia Maha Menge¬ 
tahui segala yang gaib." 

700) Jin yang durhaka yaitu setan. 

701) Pemberian Allan tentang kepandaian ilmu 
pengetahuan, umur panjang, kekuatan jasmani, 
kekayaan harta benda, dan lain sebagainya. 

702) "Berdua-dua atau sendiri-sendiri maksudnya 
ialah bahwa dalam menghadap kepada Allah, 
kemudian merenunqkan keadaan Nabi Muhammad 
saw. itu sebaiknya dilakukan dalam keadaan suasana 
tenang, dan ini tidak dapat dilakukan dalam keadaan 
beramai-ramai. 

703) Rasulullah saw. sekali-kali tidak meminta imbalan 
kepada mereka. Tetapi yang diminta Rasulullah saw. 
ialah agar mereka beriman kepada Allah. Dan iman itu 
adalah untuk kebaikan mereka sendiri. 














































€ 


434 


35.FATIR 

(Pencipta) 


49. Katakanlah, "Kebenaran telah datang 
dan yang batil itu tidak akan memulai, dan 

tidak (pula) akan mengulangi." 704 ) 

50. Katakanlah, "Jika aku sesat, maka sesung- 
guhnya aku sesat untuk diriku sendiri; dan jika 
aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan 
apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. 
Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat." 

51. Dan (alangkah mengerikan) sekiranya 
engkau melihat mereka (orang-orang kafir) 
ketika terperanjat ketakutan (pada hari 
kiamat); lalu mereka tidak dapat melepaskan 
diri dan mereka ditangkap dari tempat yang 
dekat (untuk dibawa ke neraka), 

52. dan (ketika) mereka berkata, "Kami ber- 
iman kepada-Nya" Namun bagaimana me- 
reka dapat mencapai (keimanan) dari tem¬ 
pat yang jauh?705) 

53. Dan sungguh, mereka telah mengingkari 
Allah sebelum itu;dan mereka mendustakan 
tentang yang gaib dari tempat yang jauh. 

54. Dan diberi penghalang antara mereka 
dengan apa yang mereka inginkan?06) seba- 
gaimana yang dilakukan terhadap orang- 
orang yang sepaham dengan mereka yang 
terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu (di 
dunia) dalam keraguan yang mendalam. 






FAJIR 

Makkiyyah 
Surah ke-35 45 ay at 



704) Apabila kebenaran sudah datanq, maka kebatilan 
akan hancur binasa dan tidak dapafberbuat sesuatu 
untuk melawan dan meruntuhkan kebenaran itu. 

705) Setelah mereka melihat bagaimana dahsyatnya 
azab pada hari kiamat itu, maka mereka baru mau 
beriman kepada Allah dan rasul-Nya, padahal tempat 
beriman itu sudah jauh yaitu di dunia. 

706) Yang mereka inginkan itu ialah beriman kepada 
Allah, atau kembali ke dunia untuk bertobat. 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

ALLAH ADALAH PENCIPTA, PENGUASA, 
DAN PEMBERI RAHMAT 

1. Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan 
bumi, yang menjadikan malaikat sebagai 
utusan-utusan (untuk mengurus berbagai 
macam urusan) yang mempunyai sayap, 
masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan 
empat. Allah menambahkan pada ciptaan- 
Nyaapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

2. Apa saja di antara rahmat Allah yang di- 
anugerahkan kepada manusia, maka tidak 
ada yang dapat menahannya; dan apa saja 
yang ditahan-Nya maka tidak ada yang 
sanggup untuk melepaskannya setelah itu. 
Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Bijak- 
sana. 

3. Wahai manusia! Ingatlah akan nikmat 
Allah kepadamu. Adakah pencipta selain 
Allah yang dapat memberikan rezeki kepa¬ 
damu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan 
selain Dia; maka mengapa kamu berpaling 
(dari ketauhidan)? 



- —WW ----- m -—-—2 

Qul yuTdtu) wa ma batilu yubdi’ul wa ma haqqu ja’al Qui 1 

katakanlah {49} akan dan kebatilan memulai dan kebenaran telah 

kern balj_tidak_tidak_datang 


/a ma naqqu ja ai _ 
dan kebenaran telah kairak^iju! 
tidak datang 

-:- on —a 


kembali tidak tidak 

r W . 

rabb a nayya "yuhT fa bima wa inihtadaitu “'ala nafsT adillu 

Tuhanku kepadaku diwahyu- maka dengan dan jika aku untuk diriku aku 

kan sebab apa mendapat petunjuk 

----(TJ- 

4 t . ✓ > > . > » > S 


as 


aia naTss a v mu fa innams 

untuk diriku aku maka sesung- 

(sendiri) sesatkan guhnya hanyalah 

—ira— w; —'— ir 


- - w -_ m*w — mw - U" 

i< < t i ^ x 

b^>rh 4 tSj> J 

wa ukhizu fa la fauta fazYu ft tar§ Wa lau v aarlb(un) mnehfl 

dan mereka maka tidak dapat mereka ketika kamu dan {50} ■ A. .. A 3 . 1 ! 11 U ?^ sunqquh 

ditangkap melepaskan diri dikagetkan melihat jika Mahadekat Maha Mendengar D 9 | Uh 

- - H -- - -- - - - - — 


^dJn U (50) qarlb(un) samT'ung 
jjl^ Mahadekat Maha Mendengar 

- - -- U - 


x - w — w:— -JB"— 

^ ^'O' 9^*01 

tanawusyu lahumUt wa anna bih(T) gmanna WaqfUO qarlb(iw) mim nsakSnJ*^ 

mencapai bagi dan bagai- kepada- kami dan mereka t* 51 * vana dekat (ketika daritemDat 

(keimanan) mereka mana Nya beriman berkata 

-*01 mmmm ' w*m 


W: _ __ 

A * ^ 

S-t&o* •> —• 

wa yaq^ifuna . * h)f 'T bihT kafaru Wa 

dan mereka cohainmnla kepada- mereka telah dan 

' ■ ■ sebelumnya ^ ya ^,^uh 


Wa q(U0 qarlb(iw) 

dan mereka J yang dekat (ketika 
berkata keluar dari kubur) 

Y‘J———V>)—- w-i 

^ t x c * 

Q^oi 


mendustakan 


4 i „ . 

Wa qad _ baTd(in) 
{52} yang jauh 


i&j 

ma vasvtahuna wa baina 'bainahum Wa hTIa 


gi 

— ^ 

mini 

dari tempat 




ma yasytahuna 
apa yang 
mereka inginkan 


wa baina 'bainahum 

dan di antara 

antara mereka 


O t 
v st y oa/ 

murlb(in) 
{54} yang mem- 

bingungkan 


fi syakkim kanu 

dalam mereka 

keraguan 


Wa hTIa 
dan 

dihalangi 

w 

>Ci 

r*r. 

rnnahui 


— w 

c ^ 

\ m i0r & ~ 

ba'id(in) 
yang jauh 
(dengan sangkaan) 

— vnv - 


1^4 (j* y 


mim makanim 
dari tempat 


bil galbi 
dengan Ihaf) 
yang galb 


^ ^34 ^ 


ming qabl(u) ! 'Si asya'ihim 
sebelumnya dengan orang-orang 

(di dunia) yang serupa mereka 


fu'ila k.imjl 
dilakukan lebagVi- 



rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 



V ^ >> 

w 

Ull 

£LxS\ 

rusulan 

mala’ikati 

(yang) 

mempunyai 

(sebagai) 

utusan-utusan 

malaikat 


ja'ilil wal ardi 

Yang menjadikan dan bumi 


samawati 

langit 


fatiris 

Pencipta 


- n - m : g f»] 

&A/\ s V ^ vr i * A 9 s ) A** s ).As* ^ 

43ilo], CU-Uj 


^la kulli innallaha ma yasya’(u) 

atas sesungguhnya apa yang Dia 


segala 


^fil khalqi yazfdu wa ruba'(a) wa ^ulaSa maSna ainlhatim 

dalam Dia menambah- dan dan tiga dua t.ayap^yap; 

ciptaan kan empat 


II 





oM 

laha 

fala mumsika 

mir rahmatiq 

lin n3si 

baginya 

maka tidak ada 

dari suatu 

kepada 

yang menahan 

rahmat 

manusia 


>1. 'rf O 

a yaftahillahi 


Ma yaftahillahu 
apa yang Allah 
bukakan(Anugerahkan) 


{i} 


qadtr(un) syal 1^1 

MahaKuasa sesuatu .• 


— ra -— VP 

,<5TT i ^''ft <1 < ^ [■"' 

Yaayyuhan^, 'hakim(u) ‘azlzul wa huwal mim ba f dih0) lahD fa la mursila yumsik 


a ayyuhan ^akimtu) ‘azizul 

wahai W Mahabijaksana Mahaperkasa dan 


setelah itu baginya 


fa la mursila 
maka tidak ada 
yang menyampaikan 


yumsik wa Mlt 1 

Dia danspfi 

menahan 


H --- II 

J$^£A *s V jrf It ss* i»>^i >1% 

’ yarzuqukum gairullahi ^j n khaliqin hal ‘alaikum ni'matallahi (uz:)kuru ruasu* 

(yang) memberi selain dari adakah atas kalian akan ingatlah manual- 

Allah 


min khaliqin 
dari 
pencipta 


ni'matallahi 
akan 
nikmat Allah 


* r • 


<</£& 

- W - 



- VM — 


~ws 

Ty 

- 

/> 

jA 

& 

vi 

DLV 


tu'fakun(a) 

fa anna 

huwa 

ilia 

la ilciha 

wal-ard(i) 

minas samSi 

kalian berpaling 
(dari Tauhid} 

maka 

mengapa 

Dia 

selain 

tidak ada 
tuhan 

dan bumi 

dari langit ' 



.Mr'. 

** Mndd frlfiih 

Mjiri'ft Mutt. 

Ipiirn 


lillahi Al biimdu I 
bagi segfli* I 

Allah puji 

w - 
























































& a# 4^^: 

umur(u) turja'ul wa ilallahi ningqabllk(a) rusulum 


umur(u) 

segala 

urusan 


turja 

dikemba- 

likan 


dan kepada 
Allah 

«• 


ming qablikfa} 
sebelummu 
(dahulu) 


rasul-rasul 


dun-ya hayatud fj la tagurrannakumul haqquq wa'daHaf 
dunia (oleh) maka janganlah kamu benar janji Allah 

sekali-kali tertipu 


(oleh) 

kehidupan 


fat takhizOhu 
makajadikan- 
lah ia 



yukatizibuka 
mereka mendusta- 
kan kamu 

• t • 

V J 

Y3 ayyuhan 
wahai {4} 




‘aduwwurt 

musuh 


lakurn 

bagi 

kalian 


syaifana 

setan 


Innasy 

sesung- 

guhnya 


o 

{5} 


irju 

garur(u) 
seorang 
penipu (setan) 



wa la yagurrannakum 
dan janganlah sekali- 
kali menipu kalian 


H- V« r 

J LaJj. ijj£- 

bizbahu yad‘0 innama 'aduwwa(n) 

golongan- dia karena se- (sebagai) 

nya mengajak sungguhnya musuh 





li yakQnQ 
agar mereka 
menjadi 


4 

Idhum $alihati wa ‘amilu? amanu 

bagi kebajikan dan beriman 

mereka mengerjakan 



» 

* V , i 

•Jo ^ 


\% 


syad,d(un) 
yang keras 


fa ©r 

fahum kafaru 


bagi 

mereka 


----„ «« -- W M 7 

o \^5 c^j PrP jAj C iAA A 

hasana(n) fa ra’ahu imalihT s q- u lahQ zuyyina Afaman kabfrfun) wa s J rtJ ng magfiratuw 

baik maka dia P e * <er j aan 'keburukan ^aginya (yang) dijadi- maka t/} yang dan ampunan 

melihatnya nya kan indah apakah orang besar pahala 

- v< >—~—r«n*- w u t , «* 




nafsuka 
diri kamu 


fa la ta±hab 
maka janganlah 
binasa 


yasyau 
Dia kehendaki 


may 

orang 

yang 


wa yahdT 
dan memberi 
petunjuk 


may yasya u 
orang yang 
Dia kehendaki 


"«* 


** 


- w ^ iu 

(Cr 1 

arsalar la±T Wallahul re-, yasna'un(a) ■-=- = 

mengirimkan yang dan Allah t°-> mereka 

perbuat 


yuqliHu 

menyesat- 

kan 


fa innallaha 
maka sungguh 
Allah 


bi ma 
dengan 
apa yang 


‘allmum 

Maha 

Mengetahui 


jl; 3$ \ * Mi 


innallaha 
sesungguh- 
nya Allah 

raw 




tiasarat(in) 
karena kesedihan 
atas mereka 


* ‘ai^Kim 


** - _ ^5- 

ba da arda bihil fa ahyaina mayyitiq 

setelah bumi dengan- lalu Kami yang mati 
nya menghidupkan (tandus) 


>'7>< f\" >®. > < 


ila baladim fa suqnahu sahabaq fa tusTru 
kepada maka Kami awan lalu ia 

negeri menggiringnya menggerakkan 


eg?' 

angin 


f * ' h i7 'A Ti > ^ , 

jc ^ 


jsmi'a(n) 'izzaki fa lillahil ‘izzata yarldul 
semuanya kemuliaan maka kemuliaan meng- 
bagi Allah hendaki 






kana Mang - . nnwiirM kazalikan 

ada siapa 19} nusyur(u) demikian- 

yang kebangkitan itu jah 


mautiha 
mati nya 


Si 


"J 


w&t Initna 
dan orang- 
orang yang 


yarfa'uh(u) 
naik kepada-Nya 


iJiyi pAj Ap ^ aJI 

. wal ‘amalus tawibu kalimut yas'adul ilaihi 

naik 


failtiu 

kebajikan 


yabur(u) 

akan 

hancur 


Ji* 


TfiTT 

eUj 


wal ‘amalu^ 
dan 
amalan 


tayyibu 
yang baik 


kalimut 

perkataan 


ilaihi 

kepada- 

Nya 


huwa uli’ika 

dia mereka 

itu 


Pj tj&> 2L vMJ' 

wa makru svadidTun) ‘atabun tehum sayyiati yamkurunas 

dantipu A* azab bagi kejahatan membuat 

daya yang keras mereka tipu daya 




azwaja(n) ja'alakum 

berpasangan Dia menjadikan 
kalian 


“?*>« >^7 

_s**t 

mifn mu'ammariw yu‘ammaru 
dari orang-orang dipanjangkan 
yano oanjanq umur 


U H II IV r 

*4 -<Ti* *4 rfe 

^LaJsu^ rt- 5 

Summa min nutfatin ^ simma min turatwq 

kemu- dari ajr mani kemu- dari tanah 

□ ian dian 




aijfi 


vy 

khalaqakum Wallahu , in , 

menciptakan dan llUj 

kalian Allah 


wa ma bi'ilmih(T) Uli w^Tlatada'u min uqsa tafomiiu wa ma 

dan dengan sepenge- kecuali dantidak dari seorang mengandung dan 
tidak tahuan-Nya melahirkan perempuan _ tidak 


V« f<I 


w 




/- yastr(un) 

11 Ij mudah 


±aiika inna 

demikian sesung- 

itu guhnya 



fi kitab(in) 
dalam kitab 


min ‘umurihl 
melainkan dari umurnya 





O o Iqaliili 
t 


*» W- 


m-rfd-OT* r 

Mivdtt V/Aflto MtltfiAll 
Mrtdd| 



wa la yungqa^u 
dan tidak 
dikurangi 



35.FATIR 
(Pencipta) 


435 



4. Dan jika mereka mendustakan engkau 
(setelah engkau beri peringatan), maka 
sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah 
didustakan pula. Dan hanya kepada Allah 
segala urusan dikembalikan. 


JANJI ALLAH PASTI DATANG 


5. Wahai manusia! Sungguh, janji Allah itu 
benar, maka janganlah kehidupan dunia 
memperdayakan kamu dan janganlah (se¬ 
tan) yang pandai menipu, memperdayakan 
kamu tentang Allah. 

6- Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka 
perlakukanlah ia sebagai musuh, karena se- 
sungguhnya setan itu hanya mengajak go- 
longannya agar mereka menjadi penghuni 
neraka yang menyala-nyala. 

7. Orang-orang yang kafir, mereka akan 
mendapat azab yang sangat keras. Dan 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan, mereka memperoleh ampunan 
dan pahala yang besar. 

ORANG YANG TERTIPU DENGAN AMALAN 
YANG BURUK TIDAKLAH SAMA DENGAN 
ORANG YANG TIDAK TERTIPU 


8. Maka apakah pantas orang yang dijadi kan 
terasa indah perbuatan buruknya, lalu meng- 
anggap baik perbuatannya itu? Sesung- 
guhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia 
kehendaki dan memberi petunjuk kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah 
engkau (Muhammad) biarkan dirimu 
binasa karena kesedihan terhadap mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang mereka perbuat. 

SEG1-SEGI KEKUASAAN ALLAH YANG TER- 
CERMIN DALAM ALAM SEMESTA 

9. Dan Allah-lah yang mengirimkan angin; 
lalu (angin itu) menggerakkan awan, maka 
Kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang 
mati (tandus), lalu dengan hujan itu Kami 
hidupkan bumi setelah mati (kering). Seperti 
itulah kebangkitan. 

10. Barang siapa menghendaki kemuliaan, 
maka (ketahuilah) kemuliaan itu semuanya 
milik Allah. Kepada-Nyalah akan naik per- 
kataan-perkataan yang baik, 707 ) dan amal 
kebajikan Dia akan mengangkatnya 7 08 ) 
Adapun orang-orang yang merencanakan 
kejahatan mereka akan mendapat azab 
yang sangat keras, dan rencana jahat mereka 
akan hancur. 

11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah 
kemudian dari air mani, kemudian Dia men¬ 
jadikan kamu berpasangan (laki-laki dan 
perempuan). Tidak ada seorang perempuan 
pun yang mengandung dan melahirkan, 
melainkan dengan sepengetahuan-Nya. 
Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, 
dan tidak pula dikurangi umurnya, melain¬ 
kan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh 
Mahfuz). Sungguh, yang demikian itu mu¬ 
dah bagi Allah. 


707) Sebagian mufasir mengatakan bahwa perkataan 
yang baik itu ialah KalimatTauhid yaitu la ilaha iHallah; 
dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah, 
dan ada pula yang mengatakan semua perkataan 
yang baik yang diucapkan karena Allah. 

708) Perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan 
untuk diterima dan diberi-Nya pahala. 




















































€ 


436 


35.FATIR 

(Pencipta! 


12. Dan tidak sama (antara) dua lautan; 
yang ini tawar, segar, sedap diminum 
dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari 
(masing-masing lautan) itu kamu dapat 
memakan daging yang segar, dan kamu 
dapat mengeluarkan perhiasan yang 
kamu pakai, dan di sana kamu melihat 
kapal-kapal berlayar membelah laut agar 
kamu dapat mencari karunia-Nya, dan 
agar kamu bersyukur. 

13. Dia memasukkan malam ke dalam 
siang dan memasukkan siang ke dalam 
maiam, dan menundukkan matahari dan 
bulan, masing-masing beredar menurut 
waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) 
demikian itulah Allah Tuhanmu, milik- 
Nyalah segala kerajaan. Dan orang-orang 
yang kamu seru (sembah) selain Allah 
tidak mempunyai apa-apa walaupun seti- 
pis kulit ari. 

14. Jika kamu menyeru mereka, mereka 
tidakmendengarseruanmu,dansekiranya 
mereka mendengar, mereka juga tidak 
memperkenankan permintaanmu. Dan 
pada hari kiamat mereka akan menging- 
kari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang 
dapat memberikan keterangan kepada- 
mu seperti yang diberikan oleh (Allah) 
Yang Mahateliti. 

HANYA ALLAH-LAH YANG MAHAKAYA 
DAN MAHATERPUJI 

15. Wahai manusia! Kamulah yang me- 
merlukan Allah; dan Allah Dialah Yang 
Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu), 
MahaTerpuji. 

16. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia 
membinasakan kamu dan mendatangkan 
makhluk yang baru (untuk menggantikan 
kamu). 

17. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi 
Allah. 

MASING-MASING MANUSIA HANYA ME- 
MIKUL KESALAHANNYA SENDIRI 

18. Dan orang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain. Dan jika sese- 
orang yang dibebani berat dosanya me- 
manggil (orang lain) untuk memikul be- 
bannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit 
pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) 
kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang 
dapat engkau beri peringatan hanya 
orang-orang yang takut kepada (azab) 
Tuhannya (sekalipun) mereka tidak meli- 
hat-Nya,709) dan mereka yang melak- 
sanakan salat. Dan barang siapa yang 
menyucikan dirinya, sesungguhnya dia 
menyucikan diri untuk kebaikan dirinya 
sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat 
kembali. 



709) Sebagian mufasir menafsirkan bil gaib dalam 
ayat ini ialah ketika orang-orang itu sendirian tanpa 
melihat orang lain. 


'c i * t 1**1 'At* y tr* * f*\ *r 

jjlSsb 

ujj ta.tiathrur.fui tariwaw lahman takuluna wa minn kulEIn 


wa taEekJhrljijna 
dan kalian 
mengeluarkan 


farivyaw 


labman 

daging 


takuluna 

kalian 

memakan 


min fad I I n I 
dari 

k amnia Nya 




i rrtirtg KliIIIfi 
dan darl maslng* 
masing (I apt tersebm) 


uja)(un.f 

pahit 


ann ' 


Ir tabfago 
agar k3 Han 
mencari 

W 


maw*kNra 

membelah 

laut 


flhi tulka 

padanys perahu 


S3* 


Nlyatail 

perhla^n 


g t) MM 34' ® 

^ fin riahart Win Vr.iiii.i 


wa yOlijun 
dan memasukkan 


fin nahari 
(ke) dalam siang 


Yulijul 

malam Dia memasukkan if 2) 



tasykurun(a) 

bersyukur 


a Ui allakunrr 
dan agar 
kalian 


wtb^ ; ; ; “ *r 

4-kO ^4 40# 


yajrr 

beredar 


kulluy 

masing- 

masing 


wal qamara 
dan bulan 


syamsa 

matahari 


wa syakhkharasy 
dan menundukkan 


fil-lail(i) nahara 

(ke) dalam sjang 


wal laZTna mulk(u) lahul 'rabbukum ialikumuliShu musamma(n) iTaialim 

dan orang- kerajan milik-Nya Tuhan demikianlah yang ditentukan menurut 

orang yang 


1 rabbukum 
Tuhan 
kalian 


demikianlah 
Allah 


4 


row 

<£» 

in 

jika 

{13} 

ming qitmir(in) 
(walau hanya) kuiit ari 


ma yamlikGna 
mereka tidak 
memiliki (apa pun) 


* 

mir| dDnihl 
dari selain-Nya 


musamma(n) |j a j a[jrn 

yang ditentukan menurut 

(sampai kiamat) _waktu 


- • j j&Ji 

tadttna 
kalian menyeru 
(sembah^^ 


*g 40 % ^ 4iidv 


lakum mastajSbO sami‘0 wa lau 

bagi mereka tidak dapat mereka dan 

kalian memperkenankan mendengar kalau 


du'a’akum 
seruan kalian 


la yasma'u 
mereka tidak 
mendengar 


lad Ohum 
kalian menyeru 
mereka 


t» < 


> » 








khabir(in) mtelu wa 13 yunabbl’uka 

(Allah) Yang Maha seperti dan tidak ada yang 

Mengetahui (penjetasan) menjelaskan padamu 



bi syirkikum 
dengan kemusyrikan 
kalian 


* -Ti 

pjPJ 


yakfurQna 

mereka 

mengingkari 


qiySmati wa yauhnaf 
Kiamat dan 

had 



4* It. . a t a 11 A U. i i :4iL.,, II I .fe L, -f i (jA* J i i *"vti » i i f-i ■ V WA/I 


g^nTyyul h uwaS vvallShu 

Maha Kaya Dia dan Allah 


ilallfih(f) 

kepada 

Allah 


fuqarS’u 
orang-orang 
yang butuh 


ar|tumul 

kalian 


nSsu 

manusia 


YSayyuhan # 

wahai H4) 


p— C)\ 

"■' *• *" * hi Thai^in wa va’ti l vuihibkum vasva’ Iv _ hamTH(u) 


O >• 


{16} jadld(in) 
yang baru 


bl fhalqin wa ya’ti 

dengan dan Dia mendatang- 
ciptaan_kan (Makhluk) 


yuihlbkum 
Dia meienyapkan 
kalian 


yasya 
Dia meng- 
hendaki 


ly r- c, hamid(u) 

jika Maha Terpufl 


oij jjj ojj\j jy% ® J&i Wi 


wa in ukhrS 
dan yang lain 
jika 


wizra wSziratuw 

dosa orang yang 


Wa 13 tazlru — 
dan tidak akan t * ** 
memikul dosa 


bi'aztz(in) 

sulit 


‘alallShl 
atas Allah 


23lika Wfl mM 
demikian dan 
itu 




qurb§ 
yang punya 
hubungan dekat 


k3na 

dia 


wa lau syaiuw mlnhu 

walaupun sesuatu darinya 


13 yubmal 
tidak 
dipikul 


i!3 himlihfi 
untuk memikul 
dosanya 


mu^qalatun taC f'u 

orang yang memangg* 

berat (dosanya) (orang law 


iviai in 4 ^ 

yn 


!4&i ig® 0% 'S dj 


^alah(ta) wa aq3mu? bii gaibi rabbahum yakhsyauna 

shalat dan mereka (walaupun) Tuhan takut 

mendirikan tidak melihat mereka 


■0OO Ms V03 M 



la±Tna tuqiirul mnamS 

orang-orang kamu beri sesungguhnya 
yang peringatan ha nyalah^ 


ma$lr(u) 
{18} tempat 
kembali 


linafsih0) yatazakka fa innam§ iazakkS 

untuk dirinya ia menyucikan maka sungguh menyucikan 
sendiri hanyalah (dirinya) 


is » iqi~ k s [Qi- 

iJOU- :-4r 


«inHf 


















































Huai'S 


Wa laz ?ulumatu 
dan tidak (sama) 
yang gelap 


li Uj 


%pi\% 

wa lal-amwat(u) 
dengan orang 
yang matt 


ahya’u 
orang yang 
hidup 


waf-basTr(u) 
dan orang 
yang melihat 


orang yang 
buta 


yastawil Wa ma 
sama dan 

tidak 


yastawil 


Uj 

Wa ma 
dan tidak 


XN t 

{ 21 } 


n -■ 223-IVJ 

wa lal-harur(u) 
dengan 
yang panas 


Wa laz zillu 
dan tidak {20} 


yang teduh 


Y0V. 

In fil-qubur(i) 

tidaklah v*ZJ berada di 
dalam kubur 


- ** n— — —— *w — t»w rw 

5* 50^1 c 3 Zj c il£s ^ 32 i 

fil-aubuKn man bTmtismi'im anta wa ma yasya'fu] may yusmi'u innailaha 


man 

siapa 

yang 


anta wa ma yasya'di] may yusmi'i 
menjadikan kamu dan Dia siapa menjadikan sesungguh- 

mendengar (Muhammad) tidaklah kehendaki yang mendengar nya Allah 

'" ini _ ^ mm 

t O 


iS t Y 


OlJ 

wa im wa nazTra(n) basiraw bil haqqi 

dan dan pemberi (sebagai) pembawa dengan 
tidaklah peringatan kabargembira (membawa)hak 

- -!•» _ If 


■<5>' 


arsalnaka Inna nazlr(un) ilia aqta 

mengutus sungguh 123} pemberi kecuali kamu 

kamu Kami peringatan 

nr 


2ii v3T 32 oij 0 yi £& 


lazTna kaz&abal fa qad yukazzibuka Wa iy 

orang-orang telah men- maka mereka men- dan 
yang dustakan sungguh dustakan kamu jika 


nazlr(un) ffha khala ilia min ummatin 

{24} pemberi di telah kecuali dari satu 

peringatan dalamnya lewat timat 


r -»X 

Cl-* i w » 

pfy ot 

ming qablihim 
sebelum 
mereka 




«* dm kitabtl 
dan dengan 
kitab-kitab 


wa biz zubur: 
dan dengan 
Zabur 


bil bayyinati 
dengan keterangan- 
keterangan 


•4r*^U 

* rusuiuhum 
rasul-rasul 
mereka 


I ja’athum 
datang kepada 
mereka 


-- ------ fJ -' 

0 e jg3 \£Z S' *& > 0 jS' 


nakir(i) 

UOJ (akibat) 

kemurkaan-Ku 


kana 

ada 


fa kaifa 
maka 

bagaimana 

7? 


kafaru 

kafir 


la±Tna 
orang-orang 
yang 

«T 


akhaitul 

Aku azab 


Sumffia munir(i) 

kemudian X^S yang 
terang 

if 


- ca— -i*»- vj —ws - w v« 

\.~'\< V'*\\' r T -V'f ^ ’ll 


mukhtalifan samaratim as 
bermacam- buah- dengan- 
macam buahan nya 


alwanuha 

warnanya 


fa akhrajna ma'a(n) 

lalu Kami air 

keluarkan (hujan) 

a ht 

« ® > ' 9 


minas sama’i aqzala annallaha tara Alam 
dari langit menu- bahwa Allah kamu tidakkah 

runkan melihat 



“MT 


mukhtaltfun 

bermacam- 

macam 


bTduw 

putih 


judadum 

garis-garis 






u 


wal an‘ami 
dan binatang 
ternak 


wad dawabbi 
dan binatang 
melata 



Wa minan nasi 
dan di antara 
manusia 


wa minal jibali 
dan dari 

gunung-gunung 

M- 

£*> 

SLidiun) 

hitam 


alwanuha 

warnanya 


> » i'< 

wa garabTbu 
dan pekat 




\£J2\ 


(adalah) 
para ulama 


min ‘ibadihil 
dari hamba- 
hamba-Nya 


yakhsyailaha 
(yang) takut 
kepada Allah 



alwanuhu 
warnanya 
(dan sejenisnya) 


S' 


kitabailahi 
Kitab Allah 
(Al-Qur'an) 


yatluna 

membaca 


0 


"W 

•I 
o\ 

la±Tna Innai 

orang-orang sesung- 
yang guhnya 

¥•* 


1 


‘aianiyatay 
dan terang- 
terang an 


Iri 

sirraw 

sembunyi- 

sembunyi 


® > i, 

' razaqnahum 
Kami beri 
rezeki mereka 


II 

x 1 


Xs £ > -: 9- , j, 

gafur(un) ‘azTzun innallaha 

{28} Maha Mahaperkasa sesungguhnya 

Pengampun _ Allah 



minima 
dari apa 
yang 


\J1. \j 

wa aqfaqu 
dan mereka 
menginfakkan 




salata 

salat 


wa aqamu§ 
dan mereka 
mendirikan 


' uiurahum Li vuwaffivahum 


> x * x> f 


ujurahum 

pahala 

mereka 


Li yuwaffiyahum 
karena Dia akan 
mencukupkan mereka 


0 

{29} 


•Wxr 

sy? 

tabur(a) 
merugi 
(yaitu pahala) 


•J 


±> 




(yang) tidak 
akan 


tija ratal 
perdagangan 



< 

gafurun 

Maha 

Pengampun 


IV 

111 

innahu 

sesungguhnya 

Dia 




(T 


yarjuna 

mereka 

mengharapkan 






miry MlihiO 

dari karunia-Nya 


* Qnlqalah 

ifin* r i 0 i 


wa yazTdahum 

dan menambah 
mereka 

Jj r l 3 .Tiu -t 

** M*il4l Sllvtl 

MiHld wajitf Muitatll 

* lYlitum Iftttm 
I i”c*nr| 




35. FATIR 
(Pencipta) 


437 



19. Dan tidaklah sama orang yang buta 
dengan orang yang melihat, 

20 . dan tidak (pula) sama gelap gulita de¬ 
ngan cahaya, 

21. dan tidak (pula) sama yang teduh de¬ 
ngan yang panas, 

22 . dan tidak (pula) sama orang yang hi¬ 
dup dengan orang yang mati. Sungguh, 
Allah memberikan pendengaran kepada 
siapa yang Dia kehendaki, dan engkau 
(Muhammad) tidak akan sanggup menja- 
dikan orang yang di dalam kubur dapat 
mendengar.? 10 ) 

23. Engkau tidak lain hanyalah seorang 
pemberi peringatan. 

NABI MUHAMMAD SAW. PEMBAWA KEBE- 
NARAN 

24. Sungguh, Kami mengutus engkau de¬ 
ngan membawa kebenaran? 11 ) sebagai 
pembawa berita gembira, dan sebagai pem¬ 
beri peringatan. Dan tidak ada satu pun 
umat melainkan di sana telah datang se¬ 
orang pemberi peringatan. 

2 $ Dan jika mereka mendustakanmu, ma¬ 
ka sungguh, orang-orang yang sebelum 
mereka pun telah mendustakan (rasul- 
rasul); ketika rasul-rasulnya datang dengan 
membawa keterangan yang nyata (mukji- 
zat), zubur, dan kitab yang memberi penje- 
lasan yang sempurna.712) 

26. Kemudian Aku azab orang-orang yang 
kafir; maka (lihatlah) bagaimana akibat ke¬ 
murkaan-Ku. 

HANYA ORANG-ORANG YANG BERPENGE- 
TAHUANLAH YANG SEBENAR-BENARNYA 
TAKUT KEPADA ALLAH 

27. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah 
menurunkan air dari langit, lalu dengan 
air itu Kami hasilkan buah-buahan yang 
beraneka macam jenisnya. Dan di antara 
gunung-gunung itu ada garis-garis putih 
dan merah yang beraneka macam warnanya, 
dan ada (pula) yang hitam pekat. 

28. Dan demikian (pula) di antara manusia, 
makhluk bergerak yang bernyawa dan 
hewan-hewan ternak, ada yang bermacam- 
macam warnanya (dan jenisnya). Di antara 
hamba-hamba Allah yang takut kepada- 
Nya, hanyalah para ulama.? 1 ^) Sungguh, 
Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun. 

HANYA ORANG-ORANG YANG MEMAHAMI 
KITAB ALLAH, MENDIRIKAN SALAT DAN 
BERNAFKAH DI JALAN ALLAH ITULAH 
YANG MENGHARAP PAHALA YANG KEKAL 

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu 
membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melak- 
sanakan salat dan menginfakkan sebagian 
rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya 
dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perdagangan 
yang tidak akan rugi, 

30. agar Allah menyempurnakan pahalanya 
kepada mereka, dan menambah karunia- 
Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Ma¬ 
ha Mensyukuri.? 1 ^) 

710) Nabi Muhammad saw. tidak dapat memberi 
petunjuk kepada orang-orang musyrik yang telah 
mati hatinya. 

711) Aqama tauhid dan hukum-hukumnya. 

712) Allah memberi petunjuk kepada siapa yang 
Dia kehendaki dengan memberi kesanggupan 
untuk mendengarkan dan menerima keterangan- 
keterangan. 

713) Orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran 
dan kekuasaan Allan. 

714) Allah mensyukuri hamba-Nya, memberi pahala 
terhadap amal-amal hamba-Nya, memaafkan 
kesalahannya, menambah nikmat-Nya, dan 
sebagainya. 

























































Surah Ke - 35 


JuzKe-22 


€ 


438 


35. FATIR 
(Pencipta) 


31. Dan apa yang telah Kami wahyukan 
kepadamu (Muhammad) yaitu Kitab (Al- 
Qur'an) itulah yang benar, membenarkan 
kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, 
Allah benar-benar Maha Mengetahui, 
Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba- 
Nya. 

TINGKAT-TINGKAT UMAT ISLAM YANG 
MENERIMA AL-QUR'AN 

32. Kemudian Kitab itu Kami wariskan 
kepada orang-orang yang Kami pilih di 
antara hamba-hamba Kami, lalu di antara 
mereka ada yang menzalimi diri sendiri, 
ada yang pertengahan, dan ada (pula) 
yang lebih dahulu berbuat kebaikan?15) 
dengan izin Allah. Yang demikian itu 
adalah karunia yang besar. 

33. (Mereka akan mendapat) surga 
'Adn, mereka masuk ke dalamnya, di da- 
lamnya mereka diberi perhiasan gelang- 
gelang dari emas dan mutiara, dan paka- 
ian mereka di dalamnya adalah sutera. 

34. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi 
Allah yang telah menghilangkan kese- 
dihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami 
benar-benar Maha Pengampun, Maha 
Mensyukuri, 

35. yang dengan karunia-Nya menem- 
patkan kami dalam tempat yang kekal 
(surga); di dalamnya kami tidak merasa 
lelah dan tidak pula merasa lesu." 

36. Dan orang-orang yang kafir, bagi 
mereka neraka Jahanam. Mereka tidak 
dibinasakan hingga mereka mati, dan 
tidak diringankan dari mereka azabn- 
ya. Demikianlah Kami membalas setiap 
orang yang sangat kafir. 

37. Dan mereka berteriak di dalam 
neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah 
kami (dari neraka), niscaya kami akan 
mengerjakan kebajikan, yang berlainan 
dengan yang telah kami kerjakan dahulu" 
(Dikatakan kepada mereka), "Bukankah 
Kami telah memanjangkan umurmu 
untuk dapat berpikir bagi orang yang 
mau berpikir, padahal telah datang 
kepadamu seorang pemberi peringatan? 
Maka rasakanlah (azab Kami), dan bagi 
orang-orang zalim tidak ada seorang 
penolong pun" 

KEBENARAN ALLAH DAN TIDAK BER- 
DAYANYA SEMBAHAN-SEMBAHAN SE- 
LAIN ALLAH 

38. Sungguh, Allah mengetahui yang 
gaib (tersembunyi) di langit dan di bumi. 
Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi 
hati. 

715) Menzalimi diri sendiri ialah orang yang lebih 
banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan 
"pertengahan" ialah orang yang kebaikannya 
berbanding sama dengan kesalahannya, sedang 
yang dimaksud dengan "orang-orang yang lebih 
dahulu dalam berbuat kebaikan" ialah orang-orang 
yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang 
berbuat kesalahan. 


























































xjz & $ sj oCu. ^ iji 3 


kufruh(u) 

(akibat) 

kekafirannya 


fa ‘alaihi 
maka 
atasnya 


kafara fa mang 
ingkar maka barang 
siapa yang 

T1 


fil-ard(i) 
di bumi 


khala’ifa 
khalifa h- 
khalifah 


ja'alakum 
menjadikan 
kalian sebagai 


la±T 

Yang 


Huwal 

Dia 


Kiifirinii wa l^'vazldul mantafnl ilia * inHa rahhihim * kufruhum tafirma m/3i 15 wa^jHi it 


ksfirina 

orang-orang 

kafir 


wa IS'yazTdul maqta(n) ilia ’ irjda rabbihim 1 kufruhum kafirTna wa la yazTdul 

dantidak kemurkaan kecuali disisiTuhan kekafiran orang-orang dantidak 

menambah mereka mereka kafir menambah 


— **1 


Dull 


tad'una 
kalian seru 


laima 

yang 


pgr 

* syuraka’akumul 
sekutu-sekutu 
kalian 


lara’aitum 
apakah 
kalian melihat 


3 

Qul khasara(n) 

katakanlah {39} kerugian 

(mereka betaka) 


VI 


ilia kufruhum 

kecuali dari selain 

Allah 


a 

fis-samawat(i) 

(dalam penciptaan) 
langit 


u 

'im 

syirkun 
sekutu(yang 
berperan) 

n 


I <^£>Vlili t0J\ 


bagi 

mereka 


am 

atau 


minal ardi 
dari bumi 


khalaqu 

mereka 

ciptakan 


ma £S arunT 
apa perlihatkan 

yang 


zalimuna 
orang-orang 
yang zalim 


ya‘idu? 

menjanji- 

kan 


iy 

tidak 


bal 

bahkan 


w 


ladaku 


miq dunillah(i) 
dari selain Allah 


I rg il oi c/i ^5 

minh(u) 
darinya 


‘ala bayyinatim 
atas keterangan- 
keterangan (Nyata) 


9 >' 
p* 4 

’fahum kitabag 
sehingga kitab 
mereka 




(*4^*1 

’atainahum 

am 

Kami berikan 

atau 

pada mereka 




- rw-- ^ w 

3^1 Aiilol VI ***« 

■Eamfii*iSfF wi imciii'i le InnallSha rti irurafn) 1113 ha'rlstn I ha'rlnhnm 


S'lmnvi .v 

langit 



b* 4 >^«l oi bib V^)-* o' o^Vb 


Innallaha gurura(n) HIS ba'dan 1 ba'duhum 

sesungguhnya {40} tipuan kecuali (kepada) sebagian sebagian 

Allah (belaka) yang lain mereka 


mim ba'dinfl) min ahadim 
kecuali dari 

Allah seseorang 


amsakahuma in zalata wa (a»n tazula art wal arda 

menahan tidak keduanya dan sungguh keduanya supaya dan bumi 

keduanya dapat lenyap jika (tidak) lenyap 


v!*J 

la \r\* 
sungguh 
jika 

Tiy 

na2Trum 

pemberi 

peringatan 


- >v 

> ;i>m.>nihnrii iahrla hillShi Wa ancnmil 


a-mamhHTi jahda bill Shi Wa aqsamD 

sumpah (dengan) sungguh- dengan (nama) dan mereka {41} 

mereka sungguh Allah bersumpah 

“isp — w — ~ 

fZ QS^VI^I^^All 

IjS’ahum fa lamma 'umam(i) min ifodal &bdS 


by*- 

gafura(n) 

Maha 

Pengampun 

wr 


balTman kSna innahu 

Maha Dia sungguh 

Penyantun Dia 



datang kepada 
mereka 


maka umat 
ketika (yang lain) 


dan salah 
satu 


lebih mendapat 
petunjuk 


. - *^s' 

na^Trul » jS’ahum 

pemberi datang kepada 
peringatan mereka 


VI 


sayyi'(i) 

yang jelek 

' n £ r 


^ wa makras fil ardi 

dan di bumi 

rencana _ 

i i 1P> ^ 


X^t by* 

istikbSrar) nufura(n) ills 

karena kesombongan {42} lari kecuali 

mereka 


*mS zSdahum 
tidak menambah 
mereka 


swnnatal rllS 
ketentuan kecuali 


yar|?uruna 
mereka melihat 


sayyi u 


fa hal bi’ahllhfl) 

maka kepada melainkan yang jelek 

tidaklah yang punya 
-- 


makrus 

rencana 


wa IS yahTfjUl 
dan tidak 
menimpa 


4islcJuJ yj y^Ss ilcJuJ by^VI 


tabwlfa(n) li sunnatillShi tajida wa lari 

penyimpangan pada ketentuan mereka dan 
Allah melihat tidaklah 


tabdila(n) li sunnatlllShi tajida fa Ian awwaltn(a) 

perubahan bagi ketentuan kamu maka tidak orang-orang 
Allah dapati_akan_terdahulu 


ming latTna ‘Sqibatul 
dari orang-orang kesudahan 

yang 


« sj\ tiii & ^ \YM ^ %\ C 


kSna kaifa fa yaqzuru fil ardi yasTru Awatam 

ada bagaimana lalu mereka dibumi mereka apakah {43} 

memperhatikan berjalan 


%yot oy?*?' U? (Vf^i 


miq syai’ir) 
dari 

sesuatu melemahkan-Nya 


II yu'jizahu 
untuk 


kSnatlShu wa mS quwwah(tan) Vn inhum asyadda wa kind ' qablihim 
Allah dan kekuatan dari lebih dan sebelum 

tidaklah mereka hebat mereka mereka 


, qadTra(n) 

{44} Maha 

Kuasa 



f <L\ is 


'alTmang kSna 

Maha Dia 

Mengetahui 


laiah [^31 -* 



llMUtilKl 

Slfati y^wvilcil 
Wiijft* ¥A 



fis samSwSti 
baikdi langit 


li 


35.FATIR 
(Pencipta) 


439 


& 


39. Dialah yang menjadikan kamu sebagai 
khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, 
maka (akibat) kekafirannya akan menimpa 
dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang 
kafir itu hanya akan menambah kemurkaan 
di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang- 
orang kafir itu hanya akan menambah 
kerugian mereka belaka. 

40. Katakanlah, "Terangkanlah olehmu 
tentang sekutu-sekutumu yang kamu 
seru selain Allah" Perlihatkanlah kepada- 
Ku (bagian) manakah dari bumi ini yang 
telah mereka ciptakan; ataukah mereka 
mempunyai peran serta dalam (pencip¬ 
taan) langit; atau adakah Kami membe- 
rikan kitab kepada mereka sehingga me¬ 
reka mendapat keterangan-keterangan 
yang jelas darinya? Sebenarnya orang- 
orang zalim itu, sebagian mereka hanya 
menjanjikan tipuan belaka kepada seba¬ 
gian yang lain. 

41. Sungguh, Allah yang menahan langit 
dan bumi agar tidak lenyap; dan jika 
keduanya akan lenyap tidak ada seorang 
pun yang mampu menahannya selain 
Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, 
Maha Pengampun. 

42. Dan mereka bersumpah dengan 
nama Allah dengan sungguh-sungguh 
bahwa jika datang kepada mereka se¬ 
orang pemberi peringatan, niscaya 
mereka akan lebih mendapat petunjuk 
dari salah satu umat-umat (yang lain). 
Tetapi ketika pemberi peringatan datang 
kepada mereka, tidak menambah (apa- 
apa) kepada mereka, bahkan semakin 
jauh mereka dari (kebenaran), 

43. karena kesombongan (mereka) di 
bumi dan karena rencana (mereka) yang 
jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan 
menimpa orang yang merencanakannya 
sendiri. Mereka hanyalah menunggu 
(berlakunya) ketentuan kepada orang- 
orang yang terdahulu. 716) Maka kamu 
tidak akan mendapatkan perubahan 
bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui 
penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. 

ANJURAN ALLAH AGAR MENGADAKAN 
PENJELAJAHAN DI MUKA BUM! UNTUK 
MEMBUKTIKAN KEKUASAAN ALLAH 

44. Dan tidakkah mereka berpergian di 
bumi lalu melihat bagaimana kesudahan 
orang-orang sebelum mereka (yang 
mendustakan rasul), padahal orang-orang 
itu lebih besar kekuatannya dari mereka? 
Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat 
melemahkan Allah baik di langit maupun 
di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, 
Mahakuasa. 

716) Yang dimaksud dengan "ketentuan orang-orang 
terdahulu" ialah turunnya azab kepada orang-orang 
yang mendustakan rasul. 




















































Surah Ke - 36 


JuzKe-22 


€ 


440 


36. YASfN 




45. Dan sekiranya Allah menghukum ma- 
nusia disebabkan apa yang telah mereka 
perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan 
satu pun makhluk bergerak yang bernyawa 
di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan 
{hukuman)-Nya, sampai waktu yang sudah 
ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, 
maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba- 
hamba-Nya. 


YASIN 

Makkiyyah 
Sui'ah ke-36 * 83 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 

PERNYATAAN DARI ALLAH BAHWA NABI 
MUHAMMAD SAW. ITU BENAR-BENAR 
SEORANG RASUL YANG MEMBAWA AL- 
QUR'AN SEBAGAIWAHYU DARI ALLAH 

Fungsi Al-Qur'an Diturunkan kepada Nabi 
Muhammad S.a.w. 

1 .YaStn 

2. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, 

3. sungguh, engkau (Muhammad) adalah 
salah seorang dari rasul-rasul, 

4. (yang berada) di atas jalan yang lurus, 

5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh 
(Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang, 

1 6. agar engkau memberi peringatan kepada 
suatu kaum yang nenek moyangnya belum 
pernah diberi peringatan, karena itu mereka 
lalai. 

Kebanyakan Orang Kafir Pasti Mendapatkan 
Azab Karena Tidak Mengindahkan Peringatan 
Allah 

7 t Sungguh, pasti berlaku perkataan (hu- 
kuman) terhadap kebanyakan mereka, ka¬ 
rena mereka tidak beriman. 

8. Sungguh, Kami telah memasang beleng- 
gu di leher mereka, lalu tangan mereka 
(diangkat) ke dagu, karena itu mereka ter- 
tengadah. 

9. Dan Kami jadikan di hadapan mereka 
sekat (dinding) dan di belakang mereka 
juga sekat, dan Kami tutup (mata) mereka 
sehingga mereka tidak dapat melihat. 

10. Dan sama saja bagi mereka, apakah 
engkau memberi peringatan kepada mereka 
atau engkau tidak memberi peringatan 
kepada mereka, mereka tidak akan beriman 
juga. 

Peringatan Hanya Berguna bagi Orang yang 
Takut kepada Allah 

11. Sesungguhnya engkau hanya memberi 
peringatan kepada orang-orang yang 
mau mengikuti peringatan 71 7) dan yang 
takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, 
walaupun mereka tidak melihat-Nya. Maka 
berilah mereka kabar gembira dengan 
ampunan dan pahala yang mulia. 

12. Sungguh, Kamilah yang menghidupkan 
orang-orang yang matt, dan Kamilah yang 
mencatat apa yang telah mereka kerjakan 
dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). 
Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam 
Kitab yang jelas (Lauh Mahfuz). 

717) Peringatan yang diberikan oleh Nabi 
Muhammad saw. hanyalah berguna bagi orang yang 
mau mengikutinya. 



dm 


ma taraka 

(Dia) tidak meninggalkan 
(sedikitpun makhlukyang bergerak) 

-s» 


kasabu 

mereka perbuat 


n_> j .mi a jjj 

bima nasa yu’akhizuilahun ** Wa tag 

igan (sebab) manusia Allah menyiksa dan sekiranya 

apa yang 

» » — .» -: vr^rpv ; “ n 

c ^i JiQi 


musamma(n) 
yang 
ditentukan 


ila ajalim 
sampai 
waktu 


lyu’akhkhtruhum 
Dia menangguhkan 
(hukuman) mereka 


wa lakiy 
akan tetapi 


Tiln dfibbaUw 

dari makhluk 
melata 


‘ala zahriha 
atas permukaannya 


- —■ - - - n - up -i 

'Xd. llfi 

J? ' 'S- > * ) ^ w ^ l w ^ 

basira(n) bi ‘ibadihT kana fa innallaha ajaluhum ja’a fa 1*4 

{45} Maha Melihat 


dengan hamba- 
hamba-Nya 


ajal mereka telah datang maka 

apabib 






rahim 

Maha Penyayang 


rah man ir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


CD 

laminal-mursalTn(a) 
{3} benar-benar termasuk 
para rasul 


n 

''rt 

tibl. 

Innaka 

sungguh kamu {2} 
(Muhammad) 


haklm(i) 
yang penuh 
hikmah 


giyv\j 

Wal qur‘§nil Y'&sfn 

demi {1} Ya Sin 

Al-Qur'an 


w 

Jail) 

Li tuqzira 1 rahimfil ‘azlzir 

agar kamu {5} 
beri peringatan 


i 

1 'alS aksiiuhtm qaulu hs 


rahim(i) 

(Yang) Maha (Yang) 

Penyayang Mahaperkasa 


'ats akfianhtm 
atas ketoanyakan 
mereka 


qaulu 

□in □ isvur .jr mui i perkataan - - z> - -j - 

mereka (hukuman) berlaku yang lalai mereka mereka peringatan 

- - VV --- W*M - - W9 

GK- Gi CD 

FShiya aglalaq 'ffa'naqihim ja'alna Inna „ la yu’minunfa) ha hum 

Falu Fa belenggu pada leher-leher telah sungguh {/J tidak beriman maka 

mereka menjadikan Kami mereka 


tht, ^ 

haqqal Laqad „ 
pasti sungguh {6} 


TaqzTIal TT mustaqim(in) ‘Ala sir^tim 

(yang) diturun- {4} yang lurus (berada di) 

kan (oleh) atas jalan 




gafilun(a) 
orang-orang 
yang lalai 


v 

fa hum 1 aba’uhum m3 ur\iim 

maka nenek moyang tidak diberi 

' peringatan 


I lalu [a I 


pada leher-leher 
mereka 

~w 



telah sungguh {7} 

menjadikan Kami 

-1*» tr 

■ ^ sTs < »> ^ S-i 


» » y ^ . i- tC ft 'w 

rt-pr-Ajicjr; 5 cjISjjiin — j>\ 

* 'S.im hair.; oiHThim Wa ia'alna m inmahrinfal I fa hum ilat a±aani 

{8} 


Irtim baini aidThim 
dari hadapan mereka 


Wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


muqmahun(a) 

bertengadah 


*fa hum 
maka 
mereka 


ilat a±qani 
sampai kedagu 


vs — fr: 


Wa saw&'ur 
dan sama saja {9} 


layubsirOn(a) 
tidak melihat 
(kebenaran) 


»>< 

f *+* 

I fa hum 

maka 

mereka 


* > \ 9 *l l \ S o .T< 9 ^ 

\ fa aasvainahum saddan w^min khalfihim 


1 fa agsyainahum 
lalu Kami tutup 
(pandangan) mereka 


saddan 

dinding 


min khalfihim, 
dan dari 

belakang mereka 


—- gg — -*- - - wm ~ mm 

jJC3 Uj>1 ; &-%-D ' <=- ft?*' 

tuqiUru Innama la yu'minun(a) ' tuqzirhum am lam ' ‘aanzartahum ' -afalhHn 

kamu bed sesung- {10} mereka tidak kamu beri mereka atau tidak apakah kamu beri atas mereki 

peringatan guhnya (akan) beriman p eringatan _ mereka peringatan __ 

TS W 


tunzirhum am lam 1 ‘aanzartahum 1 afalFiHn 

kamu beri mereka atau tidak apakah kamu beri a t as mereka 
peringatan mereka peringatan 



bi magfiratiw* fabasysyirhu £Tl-gaib(i) ralimana vra khasyiyar 

dengan maka berilah dia walaupun (kepada Yang) dan takut 

ampunan kabar gembira tidak melihat-Nya Maha Pemurah 



l ^ 

er ? 

(it)taba'az 

mengikuti <* e PSi 


* t > 

. . Z=iJJ ^ ivJl 




wa naktubu mauta 

dan Kami tulis yang mati 

(pada hari kiamat) 


nubyil nahnu 

menghidupkan Kami 


19 «T 

mubtn(in) fT imamim 

{12} yang nyata dalam Kitab 

(Lauh Mahfuj) 


\ 

I 

ah$ainahu 

Kami 

kumpulkan 



wa kulla syal’in 
dan segala 
sesuatu 


aSarahum ma qaddai^M 

dan bekas-bekas apa yang mereka 
mereka (tinggalkan) kerjakan^ 

MKifn -Mnu T.iwiS 
- WMIb 

r a finn, 


m- S? 



















































































Surah Ke - 36 





n ori 


* * ^ 


ft 




Juz Ke - 22 


wt 


\*s' l jb'X*. A ^ 2% 

mursalun(a) ja’ahal* \i qaryah(ti) ashabal masalan tehum Wadrib 


{13} utusan- 

utusan 

isiwwi — w 


ja'ahal \i qaryah(ti) 

datang ketika negeri 

kepadanya _ (Anthakiyah) 


penduduk (satu) bagi dan 

perumpamaan mereka buatlah 

n 


UJ, IjJLas ^4^. £L«5! 4 


inna fa qalu 

sungguh lalu mereka 
Kami berkata 


bi fealiSiq fa 'azzazna 
dengan maka Kami 

yang ketiga kuatkan 

13 


fa ka£zabuhuma (is)nairti ' ilaihimuS 
laiu mereka mendusta- dua orang kepada 

kan keduanya mereka 


arsalna 

Kami 

mengutus 


ol % Wjs * M w 

ari7flInr wama mi^lunA ba^varum HI3 ma antnm Oalfi irmrcalfinfol * ilaikum 


aqzalar wa ma 
menurunkan dan 
tidak 

HDTOT 


seperti 

kami 


basyarum ilia 
manusia kecuali 


ma aqtum 
tidaklah 
kalian 


Qalu 
mereka {14} 
berkata 


mursalun(a) 

diutus 


1 ilaikum 
kepada 
kalian 


75, * A*' (*' \A\- O* sti *’7 

innS ya'lamu rabbunS Qalu takzibun(a) 

sesungguh- dia me- Tuhan mereka {15} kalian 

nya kami ngetahui kami berkata berdusta 




ilEal ‘alaina 

kecuali atas 

kami 


Wama 

dan { 16 J 

tidak 



wa la yamassannakum 
dan sungguh akan 
menimpa kalian 

y’JA-' 

iukkirtum 
kalian diberi 
peringatan 


la narjumannakum taqtahu lam 

niscaya kami kalian berhenti tidak sungguh karena 

rajam kalian (menyeru kami) jika kalian 


C4 

a’iq 

apakah 

jika 


'ma'akum i tfi miwTim Qalu 


’ma'akum 

bersama 

kalian 


TT > «r 

£3 as^ji 

rajuiuy madTnati min aqsal 

seorang kota dari ujung 

laki-iaki 


IA iruKum 
kecelakaan 
kalian 


Waia ’ a n«n 

dan telah 11 
datang 


*' /-N 

i/ 1 

MQl 

mereka berkata 11OJ 
(utusan-utusan) 


altm(un) 

yang 

pedih 





' J* 


musrifun(a) 
yang melampaui 
batas 


arjtum bal 
kalian bahkan 



Ittabi'Q r „, 

ikutilah {20} 


mursalTn(a) 
utusan-utusan (itu) 


(it)tabi‘ul 

ikutilah 


yS qaumit 
wahai 
kaumku 


•I, 'w'' * , 'J ** „ > £ 

JucJ* yAtJ "I|p‘ jj>- 

faii la a'budul Wa ma liya r^-ii muhtadun(a) wa hum ajraw 

Yang tidak menyembah dan mengapa 121} orang-orang yang dan upah 

bagiku mendapat petunjuk mereka 


qSla yas'd 

dia terburu- 

berkata buru 


ia a uuuui vva md liya r^-ii muhtadun(a) 
tidak menyembah dan mengapa 12 1} orang-orang yang 
bagiku mendapat petunjuk 

PC* - 


la yas’alukum 
tidak minta 
kepada kalian 


iy alihatan 

Jika Tuhan- 

Tuhan 


TT 

\ & * 


miq dunihT 
dari selain 
Dia 


‘Aat takhi£u 
apakah aku akan 


{ 22 } 


sya; aw 
sedikit 


• svafa'atu 




pu 


♦ 


syafa‘atuhum 
pertolongan 
mereka 

i» TV 



turja / un(a) 

kalian 

dikembalikan 


wa ilaihi 
dan kepada-Nya 


fataram 

menciptakan 


^la tugni 
tidak memberi 
manfaat 


- > 

sri 

bi durril 
dengan 
kemudaratan 


5^' 


Yang Maha 
Pern u rah 


if* 

yuridnir 

menghendaki 

terha dapku 


Smaqtu InnT 

telah sesungguhnya {24} yang 

beriman aku nyata 






w 


pasti jika sesungguh- {23} 
dalam demikian nya aku 


dan mereka tidak 
menyelamatkan aku 



£6^ <3S j2ii <3S (J* 

qaumj ya laita qala jannah(ta) ^khulil QTIad fasma'un(i) *bi rabbikum" 

kaumku alangkah berkata (dalam) masuklah jika {25} maka dengar kepada 

, _baiknya jikajau _ surga demikian kanlah Aku _Tuhan kalian 

lip 


minal-mukramin(a) 
12/} termasuk orang-orang 

yang dimuliakan 





vvaja'alanl rabbi gafarali Bi ma yalamunfa) 

dan menjadikan Tuhanku memberi ampun dengan {26} mengetahui 

aku kepadaku apa 


iwitml 
* C^unrt^m 


- Oaiq-aiaJi 


%" • !•*•*■ Sg ■,* » »■ <h 


Mbniidt 

■# MfHTtrf tAJim 


36.YASIN 


441 


w 


Iz 

ketika 


ilia aptum in miq syai’in raftmanu 

kecuali kalian tidaklah dari Yang Maha 

sesuatu_Pern u rah 

lamursalOn(a) ilaikum 

benar-benar orang kepada 

yann diutus kalian 

(Sj2 

tajayyarna inna Qalu 
celaka sesungguh- mereka 

nya kami berkata 


^ 


‘azabun mmnfl 

siksaan dari 

kami 


^ 36 jz| 


d ? *Jh 


nnt mubin(in) ^lalalim *fefT i±al Inn) __ wa la yungqizun(i) 



Kisah Penduduk Sebuah Kota yang Harus I 
Menjadi Pelajaran bagi Penduduk Mekah 

13. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi 
mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika 
utusan-utusan datang kepada mereka; 

14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada 
mereka dua orang utusan, lalu mereka 
mendustakan keduanya; kemudian Kami 
kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka 
ketiga (utusan itu) berkata, "Sungguh, kami 
adalah orang-orang yang diutus kepadamu" 

15. Mereka (penduduk negeri) menjawab, 
"Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, 
dan (Allah) Yang Maha Pengasih tidak 
menurunkan sesuatu apa pun; kamu 
hanyalah pendusta belaka" 

16. Mereka berkata, "Tuhan kami menge¬ 
tahui sesungguhnya kami adalah utusan- 
utusan-Nya kepada kamu. 

17. Dan kewajiban kami hanyalah meyam- 
paikan (perintah Allah) dengan jelas" 

18. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami 
bernasib malang karena kamu. Sungguh, 
jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), 
niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti 
akan merasakan siksaan yang pedih dari 
kami" 

19. Mereka (utusan-utusan) itu berkata, 
"Kemalangan kamu itu adalah karena kamu 
sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? 
Sebenarnya kamu adalah kaum yang 
melampaui batas" 

20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang 
laki-laki?l$> dengan bergegas dia berkata, 
"Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu. 

21. Ikutilah orang yang tidak meminta 
imbalan kepadamu; dan mereka adalah 
orang-orang yang mendapat petunjuk. 


22. Dan tidak ada alasan bagiku untuk 
tidak menyembah (Allah) yang telah men- 
ciptakanku dan hanya kepada-Nyalah kamu 
akan dikembalikan. 

23. Mengapa aku akan menyembah tuhan- 
tuhan selain-Nya? Jika (Allah) Yang Maha 
Pengasih menghendaki bencana terhadapku, 
pasti pertolongan mereka tidak berguna sama 
sekali bagi diriku, dan mereka (juga) tidak 
dapat menyelamatkanku. 

24. Sesungguhnya jika aku (berbuat) begitu, 
pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. 

25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada 
Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan 
keimanan)ku." 

26. Dikatakan (kepadanya), "Masuklah ke 
surga."7is) Dia (laki-laki itu) berkata, "Alangkah 
baiknya sekiranya kaumku mengetahui, 

27. apa yang menyebabkanTuhanku memberi 
ampun kepadaku dan menjadikan aku ter¬ 
masuk orang-orang yang telah dimuliakan." 

718) Menurut mufasir, laki-laki tersebut bernama 
Habib An-Najjar. 

719) Menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh 
kaum nya setelah ia mengucapkan kata-kata nya 
sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana 
tersebut dalam ayat 20 s/d 25. Ketika dia akan 
meninggal; malaikat turun memberitahukan bahwa 
Allah telah mengampuni dosanya dan dia akan masuk 
surga. 


























































28. Dan setelah dia (meninggal), Kami tidak 
menurunkan suatu pasukan pun dari iangit 
kepada kaumnya, dan Kami tidak perlu me- 
nurunkannya. 

29. Tidak ada siksaan terhadap mereka 
melainkan dengan satu teriakan saja; ma- 
ka seketika itu mereka mati. 

Penyesaian terhadap Orang-orang yang tidak 
Beriman 

30. Alangkah besar penyesaian terhadap 
hamba-hamba itu, setiap datang seorang 
rasul kepada mereka, mereka selalu mem- 
perolok-olokkannya. 

31. Tidakkah mereka mengetahui berapa 
banyak umat-umat sebelum mereka yang 
telah Kami binasakan. Orang-orang (yang 
telah Kami binasakan) itu tidak ada yang 
kembali kepada mereka.720) 

32. Dan setiap (umat), semuanya akan diha- 
dapkan kepada Kami. 

Tanda-tanda Kekuasaan Allah swt. 

33. Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi 
mereka adalah bumi yang mati (tandus). 
Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan 
darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu 
mereka makan. 

34. Dan Kami jadikan padanya di bumi itu 
kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami 
pancarkan padanya beberapa mata air, 

35. agar mereka dapat makan dari buahnya, 
dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka 
mengapa mereka tidak bersyukur? 

36. Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan 
semuanya berpasang-pasangan, baik dari 
apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari 
diri mereka sendiri, maupun dari apa yang 
tidak mereka ketahui. 

37. Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi 
mereka adalah maiam; Kami tanggalkan 
siang dari (maiam) itu, maka seketika itu 
mereka (berada dalam) kegelapan, 

38. dan matahari berjalan di tempat pereda- 
rannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang 
Mahaperkasa, Maha Mengetahui. 

39. Dan telah Kami tetapkan tempat 
peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia 
sampai ke tempat peredaran yang terakhir) 
kembalilah ia seperti bentuk tandan yang 
tua 721 ) 

40. Tidaklah mungkin bagi matahari menge- 
jar bulan dan maiam pun tidak dapat men- 
dahului siang. Masing-masing beredar pada 
garis edarnya. 


720) Mereka itu tidak kembali ke dunia. 

721) Bulan itu pada awalnya kecil berbentuk 
bulan sabit, kemudian setelah menempati tempat 
peredaran, ia menjadi purnama, kemudian pada 
tempat peredaran terakhir kelihatan seperti tandan 
kering yang melengkung. 


Xaj -xX-b* 


wa md 

dan 

tidak 


rninas snmii i 

dari Iangit 


mig jupdim 
dari pasukan 
(malaikat) 


mim ba‘dihT 
seteiahnya 


‘ala qaumihT 
atas kaumnya 


aqzalna 

Kami 

turunkan 


i' r ' " r„ 

* f£» hum Ui&hirtatsjn 








khamidun(a) fa tea hum 

mati maka tiba-tiba 

mereka 


wahid atari 
satu kali 


§aihataw ills 
suara kecuali 

keras 


kdnat Ing 
ada tidaklah {28} 



munzilTn(a) kunna 

yang Kami 

menurunkan 




i A \r 

bihT k§nu 
kepadanya mereka kecuali 


> *£♦ * 

mir rasOlin 
dari seorang 
Rasul 


Tf 


±Xa 


ma ya’tThim 
tidak datang 
kepada mereka 


mm 

'alal-'ibad(i) 
atas hamba- 
hamba 


A 

- v*i • 

Y§ hasratan 
alangkah besar {29} 
penyesaian 


n w 

minal quruni 1 qablahum 


£12 $ fiy ^ 


dari umat-umat 


sebelum 

mereka 


ahlakna kam 

Kami telah berapa 

binasakan banyak 


it* 

yarau 

mereka 

melihat 


« 

■ r- f 

aS {30} 

tidak 


W-W D 




w 


yastahzi'un(s) 
mereka mem- 
perolok-olok(nya) 


muhdarOn(a) ladainS jamrul 

mereka dihadapan semua- 

dihadirkan Kami nya 

H 


lamma 

melainkan 


(Jp 

Kiillul Wa ing mii layarji'un(a) 
dan t * 51 ■> tidak akan 

kembali 


setiap 

umat 


tidak 


- 11 P 

ilaihim annahuim 

kepada bahw* 

mereka mereka 


habbaq minha wa akhrajnd ahyainahd 

biji-bijian darinya dan Kami Kami 

keluarkan hidupkannya 

na f* 

min nakhiiiw 
dari kurma 


maitatu 

yang mati 
(tandus) 




ardul lahumul 

bumi bagi 

mereka 


% © 




Wa Syatul . * 

dan suatu 132} 
tanda 


li V>, 

» ■* 



Wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


{33} 


ya'kulun(a) 
mereka makan 


far 
maka 
dari rvy*- 


V x ■ T 

- 

miq samarihi 
dari 

buahnya 


Li ya’kulu 
agar mereka 
dapat makan 


& 

{34} 


* ex'.'™ .c\' 

11 * filia wa fajjarna wa a’nflbw 

padanya dan Kami dan 

pancarkan anggur 


minal-'uyun(i) 
beberapa 
mata air 


‘fimilsthu Wil i|4l 


laiT 

zat 


Subhdnai 

Mahasuci 


{35} 


afala yasykurun(a) 

maka mengapa mereka 
tidak bersyukur 

TflFT «*"“ 

> f > 


aitiThim 
tangan-tangan 
mereka 


‘amilathu 

diusahakan- 

nya 


Aft ml 
dan tidak 


l+Xte && jSs- 


wa min ar|fusihim 
dan dari 
diri mereka 


ardu 

bumi 


tumbitul 

ditumbuhkan 


mlmm5 
dari apa 
yang 


ku!lah3 

semuanya 


azwaja 

berpasang- 

pasangan 


khttiam 


nahara 

siang 


> > 

4^4 

minhun 

darinya 


»>\ 

L-4- 

li mustaqarril laha 
di tempat 


^2 

nastakhu 

Kami 

tanggalkan 


.pi 

lailu 

maiam 


>A' 

llahumul 

bagi 

mereka 


F > ^ > 

Wa ayatul 
dan suatu {36} 
tanda 


* Sj 

la ya'lamunfa) 
tidak mereka 
ketahui 


\< 

U^J 

wa niimfflijl 

dan dart 
apa yang 


1W3 




tajrT 

berjalan 


Wasy syamsu 
dan matahari 


- rv * 

{37} 


a 

SgiUi' liij 

^ I fa Hi 


mu?limun(a) 
(berada dalam) 


, fnrrr 

maka tiba-tiba 




peredarannva a 

(Jr*- J ^<Jr 

halta manazila qaddarnahu Wal qamara 'alim(i) ‘azizil 

sehingga tempat- Kami dan bulan {38} Yang Maha yang Maha 

tempat tetapkannya Mengetahui Perkasa 

taqdTrul 

ketetapan 

itu _ 

«•! W 1W ' s ^ . ...r^ 

51 Ct i& Sb 

tudrikal an laha **yambagT Lasy syamsu r,Q-. qadim(i) kal‘urjunil 

menqejar untuk baginya mungkin tidaklah yang tua seperti tandan 

a J matahari 

0 j 

yasbahun(a) fffalakiy wa kulluq nahar(i) sabiqun 

{40} mereka dalam garis dan masing- siang mendahului 

beredar (edar nya) masing 

* ^ < 
m. 

wa lal lailu 
dan tidak 
maiam 

; 'A 

bulAti J 


UOli^ 













































































bif Gl p-* AjIj 

. _■ masvhun(i) fil fuikil ' zurrivva Lahum hamalna anna la hum Wa a vatu 


/>i 11 masyhun(i) 

nlj yang penuh 

muatan 


fil fuikil 
dalam perahu 


’ zurriyya Lahum 
keturunan 
mereka 


’lahum falasaffkha ’ nuariahum 


hamalna anna lahum Wa ayatul 

angkut bahwa bagi dan suatu 

Kami mereka tanda 


ilT 


t 7 

lii ft 


1 lahum fa la $affkha I nugriqiuim nasya’ 
bagi mereka maka tidak ada Kami tenggelam- Kami 

penolong kan mereka kehendaki 


Wain 

dan {42} 

jika 


^ sw 


ma yarkabun(a) 
apa yang 
mereka kendarai 


mim mislihl lahum 

dari serupa itu bagi 

(perahu) mereka 


~~- ££ — 0 ^ MM - 

Wj ip 114 4^) V| @ Ojj^j JfcVj 

Wai2a 'llabTn(in) wamata’an minna rahmatam Ilia yungqazun(a) ’wa la hum 

dan v***} samoai suatu dan kesenangan dari rahmat kecuali diselamatkan dan mereka 

apabila 


ila hTn(in) 
sampai suatu 
waktu 


wa mata'an 
dan kesenangan 
hidup 


minna 

dari 

Kami 


’wa la hum 
dan mereka 
tidak 


&b*y 

f-ci turhamun(a) 
di beri 


■p2 

la'allakum 
agar kalian 




a J 


khaifakum 

dibelakang 

kalian 


wa ma 
dan apa 
yang 



Si 


s . . *■> .it * *" ^ 

b>^ VI ft? 


ma baina aidlkum 
apa yang dihada- 
pan kalian 


„ > 


l 


0 * ft?' 


"W 


lahumut qTla 
kepada dikatakan 
mereka 


mu'ri^Tn(a) 

berpaling 


‘anha 

darinya 


kanu 

mereka 


ilia 

kecuali 


rabbi him 
Tuhan 
mereka 


min ayati 
dari tanda- 
tanda (kebesaran) 


C: 


'S 36 Z ## & 35, Gbqp 

<^1 -n L't 1 m 1 ill nVu 1 rnitvimn n nfin i“i l<nhnm u, “ !a = 


iran) 


min ayatim 
dari suatu 
tanda 


ta’tThim 
datang kepada 
mereka 


Wa ma 
dan 
tidak 


kafarO 

kafir 


la±7na qalal razaqakumullahu minima arjfiqu I’ahum qTla Wa iza , 
orang-orang berkata Allah rezekikan dari apa infakkanlah kepada dikatakan dan 1^/ 
ya ng _ kepada kalian_ yan g _ mereka apabila _ 

•& M ''\~p uk 

ilia ant 1 im in ai'amahi'i v/sicwn’nllahj i iai i mal * annt'imn amann lil latma 


ilia aqtum in afamahu yasya’ullahu 

kecuali kalian tidaklah Dia memberi- Allah 

nya makan _ menghendaki 


lau mal ' anutlmu 

jika orang apakah (pantas) 

yang kami memberi makan 


amanu lil lazTna 
beriman kepada orang- 
orang yang 


Mr a 


’s.t" O .» i“. » - 


sadiqTn(a) 
orang-orang 
yang benar 


kuritum 

kalian 


mg 

jika 


wa‘du 

janji 

(Kiamat) 


haial 


mata 

kapan 


Wa yaquluna 
dan mereka 
berkata 


< *> * *jf 9> Y- 

(1) v?;5 ^ 

yakhissimun(a) Iwa hum ’ ta’khuduhum wahidataq saihataw 

bertengkar 


tTiubin(m) ff dalslim 

l47j yang dalam 

nyata kesesatan 


VI 


Kva hum 
dan 
mereka 


’ ta’khuduhum 
menimpa 
mereka 



iia ahlihim 
kepada keluarga 
mereka 


«r,w 


saihataw jug 

teriakan kecuali 

(tiupan sangkakala) 


OJj&jU \ l 3 

Ma yan?uruna . Q 
mereka tidak 
menunggu 




oj*? 


< 9 > 9 \ 


wa la 
dan 
tidak 


tausiyataw 

satu 

wasiat 


Fa la yastattuna 
maka mereka 
tidak kuasa 


{49} 


■J3i F&& 4>l 

vansi!un(a) ila rabbihim minai aidasi 1 fa iza hum fissuri 


yar|si!un(a) 
mereka datang 
(denqan segera) 


ila rabbihim 
kepada Tuhan 
mereka 


minai ajdasi 
dari kubur-kubur 


fa iza hum 
maka tiba-tiba 
mereka 


fis ?uri 
sangkakala 


Wa nufikha 
dan ditiuplah 


JcjU 1 jj> bJiao kjr? WH‘ 


t 


rahmanu ma w/a‘adar haza 

Maha apa yang ini 

Pemurah menjanjikan 


tjrs jr w ^pF 

mim marqadina ba‘a£ana mam ya wailana Qafu ,-i., 
dari tempat membangkitkan siapakah aduhai celaka mereka *** 
tidur kami (kubur)kami_kami_berkata 


A_>s^» Vi 

kanat 


^alhamw 
suara keras 


ilia 

kecuali 


Ing 

tidaklah 


o 

W 

{52} 


<^5 


mursalun(a) 
para Rasul 


wa sadaqal 
dan benar 


rvii^V AjJb ^ UijJ ^ 

’ latuzlamu ’Falyauma muhdarunfaj ladaina iamTuI * fa iza hum wabidatan 


a tuzlamu 
tidak 

. dirugikan 


’Fa! yauma 
maka pada 
hari itu 


muhdarun(a) 
di hadirkan 


ladaina 
di hadapan 
Kami 


jamTuI * fa iza hum wahidaiaq 
semuanya maka tiba-tiba satu kali 


ta'maiun(a) 
{54} kerjakan 





li 



ma kuqtum 
apa yang kalian 


ilia 

kecuali 


wa Ea tujzauna 
dan kalian tidak 
diberi balasan 


-► IKhfn’ 


8 h IOH 

1 rail- 


nvunfantl 

DiUtfd SIMh TawiTiiJ* 
MrtrtJWflM, ii 

***** 



syal’aw nafsuq 

sedikit pun seseorang 



41, Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi 
mereka adalah bahwa Kami angkut keturun¬ 
an mereka dalam kapal yang penuh muatan. 


42. dan Kami ciptakan (juga) untuk mereka 
(angkutan lain) seperti apa yang mereka 

kendarai.722) 

43. Dan jika Kami menghendaki, Kami teng- 
gelamkan mereka. Maka tidak ada penolong 
bagi mereka, dan tidak (pula) mereka dise¬ 
lamatkan, 

44. melainkan (Kami selamatkan mereka) 
karena rahmat yang besar dari Kami dan 
untuk memberikan kesenangan hidup sam¬ 
pai waktu tertentu. 

45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Takutlah kamu akan siksa yang di hadap- 
anmu (di dunia) dan azab yang akan datang 
(akhirat) agar kamu mendapat rahmat." 

46. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda- 
tanda (kebesaran) Tuhan datang kepada 
mereka, mereka selalu berpaling darinya. 

47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan 
Allah kepadamu,"orang-orang yang kafir itu 
berkata kepada orang yang beriman, "Apa¬ 
kah pantas kami memberi makan kepada 
orang-orang yang jika Allah menghendaki, 
Dia akan memberinya makan? Kamu benar- 
benar dalam kesesatan yang nyata" 

48. Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, 
"Kapan janji (hari berbangkit) itu (terjadi) 
jika kamu orang-orang yang benar?" 

49. Mereka hanya menunggu satu teriak¬ 
an, 723) yang akan binasakan mereka ketika 
mereka sedang bertengkar. 

50. Sehingga mereka tidak mampu mem- 
buat suatu wasiat dan mereka (juga) tidak 
dapat kembali kepada keluarganya. 

Kectdaan Orang-orang Mukmin di Hari Kiamat 

51. Lalu ditiuplah sangkakala, 724) maka se- 
ketika itu mereka keluar dari kuburnya (da¬ 
lam keadaan hidup), menuju kepada Tuhan- 
nya. 

52. Mereka berkata, "Celakalah kami! Siapa¬ 
kah yang membangkitkan kami dari tempat 
tidur kami (kubur)?" Inilah yang dijanjikan 
(Allah) Yang Maha Pengasih dan benarlah 
rasul-rasul (-Nya). 

53. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seke- 
tika itu mereka semua dihadapkan kepada 
Kami (untuk dihisab). 

54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan 
dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan 
diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa 
yang telah kamu kerjakan. 

722) Hewan-hewan tunggangan dan alat-alat 
pengangkutan umumnya. 

723) Suara tiupan sangkakala yang pertama yang 
menghancurkan bumi ini. 

724) Tiupan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua 
yang membangkitkan orang-orang dalam kubur. 























































4 


444 


36.YASIN 


55. Sesungguhnya penghuni surga pada 
hari itu bersenang-senang dalam kesibukan 
(mereka). 


56. Mereka dan pasangan-pasangannya ber- 
ada dalam tempat yang teduh, bersandar di 
atas dipan-dipan. 


57. Di surga itu mereka memperoleh buah- 
buahan dan memperoleh apa saja yang me¬ 
reka inginkan. 


58. (Kepada mereka dikatakan), "Salam" se- 
bagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha 
Penyayang. 


Cefaan Allah terhadap Orang-orang yang 
tidak beriman 


59. Dan {dikatakan kepada orang-orang 
kafir), "Berpisahlah kamu (dari orang-orang 
mukmin) pada hari ini, wahai orang-orang 
yang berdosa! 


60. Bukankah Aku telah memerintahkan ke- 
padamu wahai anak cucu Adam agar kamu 
tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu 
musuh yang nyata bagi kamu. 


61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. 
Inilah jalanyang lurus." 


62. Dan sungguh, ia (setan itu) telah menye- 
satkan sebagian besar di antara kamu. Maka 
apakah kamu tidak mengerti? 


63. Inilah (neraka) Jahanam yang dahulu te¬ 
lah diperingatkan kepadamu. 


64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini 
karena dahulu kamu mengingkarinya. 


65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; 
tangan mereka akan berkata kepada Kami 
dan kaki mereka akan memberi kesaksian 
terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. 


66. Dan jika Kami menghendaki, pastilah 
Kami hapuskan penglihatan mata mereka; 
sehingga mereka berlomba-lomba (menca- 
ri) jalan. Maka bagaimana mungkin mereka 
dapat melihat? 


67. Dan jika Kami menghendaki, pastilah 
Kami ubah bentuk mereka di tempat mereka 
berada; sehingga mereka tidak sanggup ber- 
jalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. 


68. Dan barang siapa Kami panjangkan 
umurnya, niscaya Kami kembalikan dia kepa¬ 
da awal kejadian (nya)725) Maka mengapa 
mereka tidak mengerti? 


Muhammad saw. Bukan seorang Penyair 


725) Kembali menjadi lemah dan kurang akal, seperti 
anakkecii. 


Surah Ke - 36 


JuzKe-23 


n j* 


£ £ £ 


vr JUj 




< s Wj* ^ s',' .s 

pi 

via lahum fSkihatuw fTha 


to 


69. Dan Kami tidak mengajarkan syair kepa- 
danya (Muhammad) dan bersyair itu tidak- 
lah pantas baginya. Al-Qur'an itu tidak lain 
hanyalah pelajaran dan Kitabyang jelas. 


70. agar dia (Muhammad) memberi per- 
ingatan kepada orang-orang yang hidup 
(hatinya) dan agar pasti ketetapan (azab) 
terhadap orang-orang kafir. 


f v5* ftp £X\ m 

wa azwajuhiJm Hum fakihun(a) 'fi ayuguliri yauma jannatil a$habal Inna 


dan pasangan- 
pasangan mereka 


mereka {55} 


dan bagi 
mereka 


buah-buahan di dalamnya 





fi‘ ayuguliri 
dalam 
kesibukan 


pada 
hari itu 


penghuni 


sesung- 

guhnya 


ig% 

# 

muttaki’un(a) 
{56} mereka 

bersandar 




TV 


fr ?iiaiin 
daiam tempat 
yang teduh 




yauma Wamtazul raliTm(in) 

dan ber- l->oj Yang Maha 
pisahlah kalian_Penyayang 


pada hari 


"mir rabbi r 
dari Tuhan 


nanlain ’SaISm m3 


qaulam 

perkataan 


"\***X-' ' "A i-a C*1 

c ^ l£l 

al gdama y£ banT * Haikum a‘had Alam regi mujrimun(a) ayyuhs 






'SaISm 
sejahtera 1 S 
(ucapan salam) 






ma yadda'un(a) 
apa yang 
mereka minta 


adama 

Adam 


y§ 
wahai 
anak cucu 


kepada 

kalian 


Aku memerintah¬ 
kan 


{59} 




Wa ani'budtlnT 
dan hendaklah 
kalian menyembah-Ku 


f|p 

mubtn(un) ‘aduwwum 




fV 


ayyuhal 

orang-orang wnha| 

yang berdosa 


{60} 


r: * 




ka5lra(n) 

banyak 


jibillang 

sebagian 



yang 

nyata 


(setan itu) 
musuh 


T3T 


lakum 

bagi 

kalian 


sesung- 
guhnya ia 


syattan(a) 

setan 


o 


ta ta budusy 
janganlah kalian 
menyembah 


mingkum 
di antara 
kalian 


Jjuj ft# 

atfalla Wa laqad mustaqlnrUun) $ir§tum ^$£0 

telah dan sungguh {01} yang lurus jalan ini 

lenyesatkan (ia setan itu) 

tu'adun(a) kuntum **!*« Mahannamul HaiihT jc -51 ta'qilun(a) takunu afalam 


tu'adun(a) 

diancam 


kuqtum 

kalian 

(orang kafir) 


latT 

yang 


tjahannamul 

Jahanam 


{62} 


a'qilun(a) 

berakal 

(mengerti) 


kalian maka apakah 
menjadi tidak 


'P 0 f$\ C.JU1 0 

Uimtnm himS IqL^i th.^l 


nakhtlmu Alyauma 

Kami pada 

kunci hari ini 


{64} 


takfurun(a) 

ingkari 


TP 


kuqtum bimg 

kalian sebab 

apa yang 

“W 


'yauma 
pada hari 


l$lauhal 


masuklah 

kedalamnya 


lylT 

kgnQ bima ^ arjuluhum watasyhadu aidThim wa tukailimuna I . ..... 


kSnQ bima 

mereka dengan 

apa yang 


arjuluhum 

kaki-kaki 

mereka 


wa tasyhadu 
dan 

bersaksi 


aidThim 
tangan-tangan 


mereka 


t - i-r 

I^JL^old 


- « 


fas tabaqu$ 
sehingga mereka 
berlomba-lomba 




^JlTa'yunihim 
pada penglihatan 
mata mereka 


la famasng 
tentu Kami 
hapuskan 


V2 

as 

nasyg'u 

Kami 

menghendaki 


wa tukailimuna 
dan berkata 
kepada Kami 


‘ala afwShihim 
atas mulut- 


mulut mereka 


'-L "M AT 


* TV I 


1SW 


Wa iau 
dan 
jika 


■O’ 


£)y> 


{65} 


VI 


yaksibun(a) 

mereka 

kerjakan 


la masakhnShum 
tentu Kami ubah 
bentuk mereka 


nasyg'u 

Kami 

menghendaki 


Wa iau 
dan 
jika 


JK W 


{ 66 } 


yub|irQn(a) 

mereka melihat 


fa anni 
maka 


bagaimana 


Rinata 

(mencari) jalan 
(kebenaran) 




_ 

wa IS yarii'un(a) 
dan mereka tidak 
kembali (kebelakang) 


\1 


> 






mudiyydw 
berjalan 
(ke depan) 


fa mas tafa'Q 
maka mereka 
tidak sanggup 


‘ala makSnatihim 
di atas tempat 
mereka berada 


Laj '.yj (jyJL*iy&\ (3^*">i 




Wa mg 

dan {68} 
tidaklah 


afalgya'qilDn(a) 
maka apakah mereka 


ftl-khalq(i) 
pada bentuk 
awal 



nunakkishu 
Kami kembalikan 
dia (menjadi tanah) 


yjM 


mublntul) wa qur'anum iikruw 


yang 

jelas 


c 

% 


a 


— «r 

cC J - 


Ilia 

huwa 

in 

lah(u) 

yambagT 

wa rnl 

kecuali 

ia (Al- 
Qur'an) 

tidaklah 

baginya 

layak 

dan 

tidak 


<yj s 

Wa man 
dan barang 16/J 
siapa yang . 


syrra 

syair 


0 jjaii JgSi 3 1 

{69} 

mmM 


‘allamnshusy 1 

Kami mengajarkan- 
nya (Rasulullah)_ 

~mm -' 


W 

{70} 


'alal'kgfirTn(a) 
atas orang-orang 
yang kafir 





qaulu wa ya^qqal hayyaw k§na mang Li yuqiira ^ 
perkataan dan pasti hidup keadaannya siapa supaya dia {69} 
(siksa) berlaku yang beri peringatan 

Marta iriuTirnfir^ 




MscWgUahTAiwU^f* 
Mnrtrt yirajnev , 

iiiitim 



















































K$3 & && li; $ GiL GT j}0 

laha 'fa hum an'aman aidma ‘amiiat mimma 'lahum khalaana anna varan Awalan 


laha 'fa hum an'aman aidma ‘amiiai mimma hahum khalaqna anna yarau Awaiam 

padanya lalu binatang tangan-tangan mengerjakan dari apa untuk telah men- bahwa mereka dan apa- 

1 mereka ciptakan kam i melihat kah tidak 


mereka 


ternak 


Kami 


0 ©sioii 


{72} 

mereka 

makan 


dan 

darinya 


tunggangan 

mereka 


anum vvaAqnaiiiaiig 17*11 H IdMlVUI l\Ci; 

bagi dan Kami menundukkannyat'U memiliki 


Wat takhazu 

dan mereka {73} 

menjadikan 


maka 

sebagiannya mereka (hewan-hewan ternak) 


ala vasvkurfinfa) wa rfvtwarihful ffha 


afala yasykurun(a) 
maka apakah 
mereka tidak bersyukur 


wa ifmsyarib(u) 
dan minuman 
(susu) 


manafi'u 

manfaat 


Tha Wa lahum 
di dalamnya dan bagi 
mereka 


wM WP — 

La yastafruna _ yur|$arun(a) tla'allahum alihatal miqdunillahi 

mereka (berhala-berhala) 174} mereka mendapat agar tuhan dari selain Allah 

tidak mampu pertofonqan mereka 


yur|§arun(a) 
mereka mendapat 
pertofongan 


A >\ _ x > */ x- x - 

V*®/ JC>- 

qauluhum Fa l§ yahzungka __ muhdarun(a) juqdum ’lahum ’wa hum 1 nasrahum 

perkataan maka janganlah 175} disiapkan bala untuk mereka dan mereka menolong 

mereka membuatmu bersedih tentara (yang disembah) (penyembah) mereka 


i» 

’lahum 


p-*J 

wa hum * nasrahum 


di y, iji; pz Di 

anna insanu varal Awaiam wii'IjnMnfal wa ma ma vusiirmna 'na'lamn inna 


anna 

bahwa 

Kami 


iqsanu 

manusia 


U VV; <J^ 


yaral Awaiam yu'linun(a) wa ma 

melihat dan {76} mereka dan apa 
tidakkah nyatakan yang 

Vi 


* * < 

SinO ’O’ ^ 

t&na Wa daraba mubTn(un) khasimum 

bagi dan dia {77} yang musuh 

Kami membuat nyata 


huwa 

dia 

nor 


mayusirruna ’na'lamu inna 

apa yang mereka mengetahui sesungguh- 

rahasiakan nya Kami 

- tt ¥•> Ti -V'l 

min nujfatin khalaqnahu 

telah men- 
ciptakannya 


13Q 

** 

fa i±a 
lalu 

tiba-tiba 


dari air mani 


<J&J A-XjX O' 4 OU> Ailo- 

wa hiva * ‘izama vuhvil mav Gala khalaahCu) wa nasiva maSalaw 


izama 

tulang 

beiulang 




yuhyii may qala khalqah(u) 

meng- siapa berkata asal 

hidupkan yang kejadiannya 

■ “ " 


cHfe % Jjl GfcSl &5i £4 J 


«r 


wa nasiya maSalaw 

dan dia perum- 

lupa pamaan 


bi kulli khalqin wa huwa ma)tah(tin) awwala aqsya’ahS la±T 

dengan segala dan kali pertama menciptakan- Zat 

ciptaan_Dia nya Yang 


yubyThal Gul 

menghidup- kata- 

kannya kanlah 


< t 1- • Jx .o 


aqtum fa iza 

kalian maka 

tiba-tiba 


minasy syajaril 
dari pohon 


lakum 

untuk 

kalian 


. ,i, 

menjadikan 


Allaid 

Yang 


{79} 




wal arda 
dan bumi 


samSwati khalaqas laz;T Awalaisal ro n i tuqidun(a) minhu 

langit telah Dia ataukah {80} menyalakan darinya 

menciptakan Yang bukan (api dari kayu itu) 


-t Y’\ \ Y ~ 'tV' i - 


{81} 


'alim(u) khallaqul wa huwal bala 

Maha Maha dan Dia benar 

mengetahui Pencipta 


mi§lahum 

serupa 

mereka 


yakhluqa 

menciptakan 


‘alS ay 
untuk 


bi qadirin 
berkuasa 


{82} 


^ ti a iisi is) sjsi cs) 

kuq lahu yaqula ay syai’an arada i ±5 amiuhQ lnnam§ 
jadilah kepadanya Dia bahwa sesuatu Dia meng- apabila perintah- sungguh 
berkata hendaki Nya hanyalah 


fayakun(u) 
maka jadilah ia 




X S 9 J£ <1 < 9 A ^ ^ ^ » *ti 

ojs-L> fij-j 

ut;o iti'irhi i„ .ur mtilfaUutii . . ... - 


turja'un(a) wa ilaihi 

kalian dan 

dikembalikan kepada-Nya 


mala 

kekuasaan 


la±T 

Yang 


X ) # > -T 

Fa subb^nal 
maka 
Mahasuci 




■. (Uh^ SB ^ 

^ (T1I 


iat|*u 


Ja'j: 

M sitnh ThVjOah 
Wiilta 


M.it{a l» fini 



Kekuasaan Allah Membangkitkan Manusia di 
Han Kiamat 


71, Dan tidakkah mereka melihat bahwa 
Kami telah meciptakan hewan ternak untuk 
mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah 
Kami ciptakan dengan tangan Kami, lalu 
mereka menguasainya? 

72, Dan Kami menundukkannya (hewan- 
hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya 
untuk menjadi tunggangan mereka, dan 
sebagian untuk mereka makan. 

73, Dan mereka memperoleh berbagai man¬ 
faat dan minuman darinya. Maka mengapa 
mereka tidak bersyukur? 

74, Dan mereka mengambil sesembahan 
selain Allah agar mereka mendapat perto- 
longan. 

75, Mereka (sesembahan) itu tidak dapat 
menolong mereka; padahal mereka itu men¬ 
jadi tentara yang disiapkan untuk menjaga 
(sesembahan) itu. 

76, Maka jangan sampai ucapan mereka 
membuat engkau (Muhammad) bersedih 
hati. Sungguhnya, Kami mengetahui apa 
yang mereka rahasiakan dan apa yang me¬ 
reka nyatakan. 

77, Dan tidakkah manusia memperhatikan 
bahwa Kami menciptakannya dari setetes 
mani, ternyata dia menjadi musuh yang 
nyata! 


Asbabun Nuzul ayat 77 


Dan Jhnu Abbas, ia berkata. "AI-Aasshy bm Wa’il 
datang kepada Rasulullah seraya membawa tulang 
yang telah hancur, kemudian ia bertanya, 'Wahai 
Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan 
tulang tm setelah ta hancur lebur 9 ', beliau menjawab. 
'Ya, Allah akan memhangkitkaimya, dan dia juga 
akan mematikanmu, kemudian menghidupkanmu 
lagi, kemudian memasukan kamu ke dalam neraka 
jahanam', kemudian turunlah ayat ini (ayat 77) 
sampai akhir surat". (HR.Hakim dan beliau 
menshahihkannya) 

78. Dan dia membuat perumpamaan bagi 
Kami dan melupakan asal kejadiannya; dia 
berkata, "Siapakah yang dapat menghi- 
dupkan tulang-belulang, yang telah hancur 
luluh? 

79. Katakanlah(Muhammad), "Yang akan 
menghidupkannya ialah (Allah) yang men¬ 
ciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha 
Mengetahui tentang segala makhluk, 

80. yaitu (Allah) yang menjadikan api untuk- 
mu dari kayu yang hijau, maka seketika itu 
kamu nyalakan (api) dari kayu itu." 

81. Dan bukankah (Allah) yang menciptakan 
langit dan bumi, mampu menciptakan kem- 
bali yang serupa itu (jasad mereka yang 
sudah hancur itu)? Benar, dan Dia Maha 
Pencipta, Maha Mengetahui. 

82. Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia 
menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata 
kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu 
itu. 


83. Maka Mahasuci (Allah) yang ditangan- 
Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan ke¬ 
pada-Nya kamu dikembalikan. 





























































446 


37. AS-SAFFAT 
(Yang bershaf-shaf) 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

BUKTI-BUKTI KEESAAN ALLAH 

A! am Langit Dipelihara dan Gangguan Setan 

1. Demi (rombongan malaikat) yang ber- 
baris bersaf-saf, 

2 . demi (rombongan) yang mencegah de¬ 
ngan sungguh-sungguh, 

3. demi (rombongan) yang membacakan 
peringatan, 

4. sungguh,Tuhanmu benar-benar Esa. 

5. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ber- 
ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat- 
tempatterbitnya matahari. 

6. Sesungguhnya Kami telah menghias la¬ 
ngit dunia (yang terdekat), dengan hiasan 
bintang-bintang. 

7. Dan (Kami) telah menjaganya dari setiap 
setan yang durhaka, 

8. mereka (setan-setan itu) tidak dapat men- 
dengar (pembicaraan) para malaikat, dan 
mereka dilempari dari segala penjuru, 

9. untuk mengusir mereka dan mereka akan 
mendapat azab yang kekal, 

10. kecuali (setan) yang mencuri {pembi¬ 
caraan); maka ia dikejar oleh bintang yang 
menyala. 

Tuhan Mematahkan Dalil-dalil Kaum Musyrikin 

11. Maka tanyakanlah kepada mereka (musy- 
rik Mekah), "Apakah penciptaan mereka 
yang lebih sulit ataukah apa?26) yang telah 
Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami 
telah menciptakan mereka dari tanah Nat. 

12. Bahkan engkau (Muhammad) menjadi 
heran (terhadap keingkaran mereka) dan 
mereka menghinakan (engkau). 

13. Dan apabila mereka diberi peringatan, 
mereka tidak mengindahkannya. 

14. Dan apabila mereka melihatsuatu tanda 
(kebesaran) Allah, mereka memperolok- 
olokan. 

15. Dan mereka berkata, "ini tidak lain ha- 
nyalah sihir yang nyata. 

16. Apabila kami telah mati dan telah men¬ 
jadi tanah dan tulang-belulang, apakah be- 
nar kami akan dibangkitkan (kembali)? 

17. dan apakah nenek moyang kami yang 
telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)?" 

18. Katakanlah (Muhammad), "Ya, dan kamu 
akan terhina 

19. Maka sesungguhnya kebangkitan itu ha- 
nya dengan satu teriakan saja; maka seketika 
itu mereka melihatnya. 

Keadaan Orang-orang Musyrik di Akhirat 

20. Dan mereka berkata, "Alangkah celaka 
kami! (Kiranya) inilah hari pembalasan itu" 

21. Inilah hari keputusan727) yang dahulu 
kamu dustakan. 

22. (Diperintahkan kepada malaikat), "Kum- 
pulkanlah orang-orang yang zalim beserta 
teman sejawat mereka dan apa yang dahulu 
mereka sembah, 

23. selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada 
mereka jalan ke neraka. 

24. Tahanlah mereka (ditempat perhentian), 
sesungguhnya mereka akan ditanya, 

726) Malaikat, langit, bumi dan Iain-lain. 

727) Hari ketika Allah memberi keputusan dan 
balasan kepada hamba-hamba-Nya. 



rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


- ' itf - 

W vl/ Pt) < r^J 3U ‘Ov 


oi zikra(n) 
wj peringatan 


Fat t§liyati 
demi yang 
membacakan 


zajra(ri) 
i-Af sebenar-benar- 
nya larangan 


Faz z^jirati 
demi yang 
melarang 


{ 1 } 


$affa(n) 

barisan 

diatur 



Was saffSti 
Demi yang berbaris 
(Rombongan malaikat) 


> ^ 

wa rabbul 
dan 
Tuhan 




bainahuma 
di antara 
keduanya 


wa ma wal ardi 

dan apa dan bumi 

yang 


samawati Rabbus 

langit Tuhan {4} 


%g &A T\ 

lawahid(un) iiahakum Inna 

benar-benar Tuhan sesung- 

satu kalian guhnya 


i 1 l.j 0 i$Pi esuTbi Is 

{ 6 } 


-J 

Wa hifeam 
dan 

penjagaan 


I W - 

wa yuqzafuna 
dan mereka 
dilempari 


kawakib(i) bi zmatini! 
bintang- dengan 

bintang hiasan 


dun-ya sama’ad zayyannas 

dunia langit telah 

menghiasi 


ilal mala’il a‘fa 
kepada para malaikat 
(dilanyit) 




n 


lij. Jl 

Inna . , rrfasyariq(i) 
sesungguh-15) tempat-tempat 
nya Kami _ terbitnya matahari 






9 S' 


khafifal man 

mencuri siapa 

(pembicaraan) yang 


V - 

Ilia wasib(un) 

kecuali t“) yang kekal 

(di akhirat) 


La yassamma'una 
mereka tidak dapat 
mendengar 


>\% 


{7} 

IV 


marid(in) 

yang 

durhaka 


p-: 




syaifanim rnmg fculfi 
setan dari 

setiap 

w~ 


bj lyo \ 


‘aiSbuw wa lahum Duhuraw 

azab dan bagi untuk mengusir to) 
mereka mereka 

w 


yfi-JBi 

jfnib(in) d&W ku,l( 

penjuru dari 

segala 

n 


1252. 125 0 

khalqan asyaddu ahum Fas taftihim m m Saqib(un) syihabun fa atba‘ahD khatfata 


khalqan asyaddu 
penciptaan lebih apakah maka tanyakan kepada 
sulit mereka mereka (musyrikin) 


( 10 i Saqib(un) syihabun 

*■ * yang menyala bintang 


(membakar) 



terang 


maka pembicaraan 

mengejarnya 


‘ajibta Bal lazib(in) 

kamu menjadi heran (ter- bahkan (kamu {11} Mat (yang 
hadap keingkaran mereka) Muhammad) lengket) 


Bal _ lazib(in) *'■'min 'khalaqnShum inna khalaqna man am 


miq fln.il 
dari tanah 


'khalaqnsihum inna khalaqna 

telah mencip- sesungguh- Kami siapa atau 

takan mereka nya Kami ciptakan yang 








V/ 

yastaskliirun(a) avatay ra’au Wa i±a la yazkurun(a) iukkiru Wa iza 

mereka suatu mereka dan 11 -3) mereka tidak mereka dan 

memperolok-olok tanda melihat apabila memperhatikan diperingatkan apabila 

V4 


cuyU ^ ® iii a 

wa ‘izSman tur3baw f wa kunna mitna A’iza mubin(un) sihrum ilia ha±a tn Waqalu 

dantulang tanah dan kami kami apakah 1*5) y ang sihir kecuali ini (yang dibawa tidak- dan mereka t'^J 

belulang menjadi mati apabila nyata Muhammad) lah berkata 

wb -r- wjf - -vv— 

ft-* 5 J® <Syjx\ bjbijl liU 

dakhirun(a) wa antum rra'am Qul „ avywatun(a) Awa aba’unal iamab'uSun(a) a'mnfl 


m 91 wa yaskharun(a) 
t 1 dan mereka 

mengejek(engkau) 

- W -- 


dakhirun(a) wa antum Vra'am Qul , 1 awwatun(a) 
terhina dan ya (engkau akan kata- 11 /) yang 

kalian dibangkitkan) kaniah terdahulu 


Awa aba’unal iamab'uSun(a) 

atau bapak- 110 ) benar-benar (akan) apakah 
bapak kami dibangkitkan (kembali) kami 

- 11 - 


1 Xib uL_jj IplSj 9 tr?Z) 

ha ±5 yavt/aiiana Waqalu finl yanzurun(a) Ta ita hum wahidatun zairatuw hiya Fa innam§ M oi 


yawailana Waqalu f- Q -, 

ini aduhai celaka dan mereka 1 • “) 
kami berkata 


yan?urun(a) Ta ita hum wShidatuq 
melihat maka apabila yang satu 
mereka 


:ajratuw hiya Fa innam§ m qi 
teriakan ia (kebang- maka sungguht 1 
kitan) hanyalah 


tuka 22 ibun(a) 
mendustakan 


t Zt g Ili 0 C?J\ a 

tzibun(a) bib! kuqtum laif ^ fa$lil yaumul Ha±a f , din(i) ydumpd 

dustakan kepada nya kaiian yang keputusan hari ini t^U) pembalasan han 


£Agj*hi © 


kanu wa ma 
mereka dan apa 
yang 





wa azwajahum 
dan teman- 
sejawat mereka 


zalamO la±Tna 
zalim orang-orang 
yang 




r ^ahTmfil ila sirSti! 


Waqifuhum r jahTm(i) ila 51 'rati! 

dan henti- {23} neraka kepada jalan 

kaniah mereka Jahim 


MTml 



" r4add Ja T la rnm'nfa^lf 

** MdeI4 SfliilkTawllAh 
Msdrf W.yib MUTT-BLiJ 








































































• cMi? jj* <_k j _ysjU 

im Wa aqbala mustaslimun(a) yauma humul Bal jojci latanasarun(a) Ma lakum 

n dan {26} menyerahkan pada mereka bahkan tidak saling mengapa 

i menghadap diri hari itu tolong-menolong kalian 


^ > V 

'ba'duhum 
sebagian dan 

mereka menghadap 


•3 zp P P 

f-jji 'anil-yamin(i) ta’tGnana ’ kuqium ’ innakum Qaiu 

izoj dan kanan datang ke- kalian sesungguhnya mereka (pe- 

pada kami kalian ngikut) berkata 

^ o II - ■ 

f271 yatasa'alutiia) ala ba'diy 

\£./I saling ber- atas sebagian 

bantah-bantahan yang lain 

WP“Si 

Q %■ 1 : 

^miq sultan(in) ‘alaikum !an£ kana Wa ma mu’minTn(a) 

dari kekuasaan atas kalian bagi ada dan {29} orang-orang 

(yaitu bukti-bukti) kami tidak yang beriman 

$ 

lam takunu bal Qaiu 

kalian tidak bahkan mereka (para pe- 

mau menjadi mimpin) berkata 

bj. bj bb 

iaza'iqun(a) inna rab!3mS qaulu 'aiainS Fa baqqa 

{31} akan sungguh Tuhan keputusan atas maka {30} 

merasakan kami kami kami pastilah 

<4 ft & 

tagtn(a) qaumaq )Kunqtum bal 

melampaui kaum kalian bahkan 

batas adalah 

i/ . , '^ 5 ' : fl ^ , 

musytarikun(a) til ‘aiSbi yauma’i^iq Fa innahum gawln(a) 

ikut serta siksa ' pa da hari maka sesung- orang-orang 

itu guhnya mereka yang sesat 

kunnS inni Va agwalnSkum 

kami sesungguh- ma ka kami telah 
(sendiri) nya kami menyesatkan kalian 

$ 33 a 0 

* lahum qTIa IdzS llnnahum TttT bil-mujrimm(a) naf'alu ka2§!ika Inna Mo-, 

kepada dikata- apabila mereka sungguh {34} terhadap orang-orang berbuat seperti sungguh 

mereka kan (di dunia) mereka yang berdosa demikianlah Kami 

' - 


Slihatina latSriku a’innS Wa yaqQluna 

Tuhan-Tuhan akan me- apasungguh dan mereka 
kami ninggalkan kami berkata 


{35} 



0 

Innakum 
sungguh *3/s 
kalian 




mursa!Tn(a) 
para Rasul 
(sebelumnya) 

. £ 




yastakbirun(a) illallShu 

mereka menyom- selain Allah 
bongkan diri 

_ i*r m- 

is. »>»< 


L3 ilSha 
tidak ada 
tuhan 


i © *4 x £&!>& 

wa $addsqal 

dan mem- 
benarkan 


9 > 

Lo 

ta'malun(a) Ana kuqtum 

kerjakan a pa yang 

telah kalian 

f-^ ‘W 

777 \ ma'IumCuq) rizqum 

{41} yang rezeki 

ditentukan (surga) 


U 


ilia 

kecuali 


W T 

OJJ4 

lujzauna 

kalian diberi 
balasan 


bil haqqi Jft'a 

dengan dia (Muhammad) 
kebenaran datang 


Rl V-/ 

bahkan {36} 


CJ 

Wa ma 
dan 
tidak 


ii sySirim 

untuk seorang 

_peny air 

yVi jr&\ \& 3 

a±3bil la ia'iqOI 

siksa pasti akan 

merasakan 


0' 

«bi altm(i) 
1 -joJ yang pedih 


£ 

lahum 

bagi 

mereka 


yez 

iU \j\ 

IJIS'ika 

mereka 

itu 


i i* 
{40} 


<->r. 1 ^ 

ovIikJI <u>bU ™ • 

mukhlasln(a) “ibSdallahil ilia f ~ 

yang iknlas hamba-hamba kecuali {39} 

Allah 


-'»! >> V 

(AM* 1 

mutaqabilin(a) 
mereka ber- 
hadap-hadapan 


AIS sururim 

di atas 
dipan-dipan 


0^\ 

{43} 

nikmat 



- 

■ V/ 1 9^* 


1 “ y ' wa hum fawakih(u) 

dan buah-buanan 
mereka 


lA->\ mukramun(a) 
14-^J orang-orang yang 
di muliakan 


~ , w _ . p m ^ 

’A’ 

lisy-sySribinta) la±±atil Bail’d rninn ma'inflm) bkka’&Jm ‘akaihim YufSfu 

bagi orang-orang sedap putih {45} dari mata dengan kepada diedarkan {44} 

yang meminum 


ia±£atii 
sedap 
ra sanya 


rninn ma'inflm) 
dari mata 
air (surga) 




bl ka'slm 

dengan 

jjejas 


alsihim 

kepada 

mereka 




>^Igj 

q5air§tut “* 

(bidadari) 


(i 


yunzafun(a) 
dihalangi 


(bidadari) 
yang membatasi 


'Wa ‘iqdahum 
dan ai sisi 
mereka 


{47} 


‘anhS 

darinya 


- - r 

jjU 


»» »/' 

pf* 2 ®*? 

' ba'duhum Fa aqbala 
sebagian maka 

mereka menghadap 


"0 s 

« ■ 0^4 

f*Qi maknun(un) 
terpelihara 


baiqum 

telur 


'wa IS hum gauiuw 

dan mereka memabukkan 
tidak 

(I M 


L5 (ThS tA£i\ 
tidak ada 
di dalamnya 


<yr° 


S* > 

* iA f 


Ka amahunrui 

seakan-akan l4o} 
mereka 


<jrU> 

'in(unq) 

bermata 


tarfi 

pandangan 


“ W* “ Srf ipp “ “ SS,T‘ _ , 

^ L&? cl 6^ ci], pri 

2 ; qarm(uy) IT kSna innT minhum QSla yatasS'alunla) ‘alS ba'^iy 


. qarm(uy) IT kSna ihnT 'minhum 


QSIa 



yatasa alun(a) ‘ala ba‘^iy 

cakap yang lain 

rllLStl ToUifLlLlIt 


25. "Mengapa kamu tidak tolong-meno¬ 
long?" 

26. Bahkan mereka pada hari itu menyerah 
(kepada keputusan Allah). 

27. Dan sebagian mereka menghadap kepa¬ 
da sebagian yang lain saling berbantah-ban- 
tahan. 

28. Sesungguhnya (pengikut-pengikut) me¬ 
reka berkata (kepada pemimpin-pemimpin 
mereka), "Kamulah yang dahulu datang ke¬ 
pada kami dari kanan"728) 

29. (Pemimpin-pemimpin) mereka menja- 
wab, "(Tidak), bahkan kamulah yang tidak 
(mau) menjadi orang mukmin, 

30. sedangkan kami tidak berkuasa terha- 
dapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang 
melampaui batas. 

31. Maka pantas putusan (azab) Tuhan me- 
nimpa kita; pasti kita akan merasakan (azab 
itu). 

32. Maka kami telah menyesatkan kamu, se¬ 
sungguhnya kami sendiri, orang-orang yang 
sesat" 

33. Maka sesungguhnya mereka pada hari 
itu bersama-sama merasakan azab. 

3 4, Sungguh, demikianlah Kami memperla- 
kukan terhadap orang-orang yang berbuat 
dosa. 

35. Sungguh, dahulu apabila dikatakan ke¬ 
pada mereka, "La ilaha illallah" (Tidak ada 
tuhan selain Allah), mereka menyombong- 
kan diri, 

36. dan mereka berkata, "Apakah kami 
harus meninggalkan sesembahan kami 
karena seorang penyair gila?" 

37. Padahai dia (Muhammad) datang de¬ 
ngan membawa kebenaran dan membenar- 
kan rasul-rasul (sebelumnya). 

38. Sungguh, kamu pasti akan merasakan 
azab yang pedih. 

39. Dan kamu tidak diberi balasan melainkan 
terhadap apa yang telah kamu kerjakan, 

Keadaan Orang-orang Mukmin di Surga 

40. tetapi hamba-hamba Allah yang diber- 
sihkan (dari dosa), 

41. mereka itu memperoleh rezeki yang su- 
dah ditentukan, 

42. (yaitu) buah-buahan. Dan mereka orang 
yang dimuliakan, 

43. di dalam surga-surga yang penuh kenik- 
matan, 

44. (mereka duduk) berhadap-hadapan di 
atas dipan-dipan. 

45. Kepada mereka diedarkan gelas (yang 
berisi air) dari mata air (surga), 

46. (warnanya) putih bersih, sedap rasanya 
bagi orang-orang yang minum. 

47. Tidak ada di dalamnya (unsur) yang mema¬ 
bukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. 

48 Dan di sisi mereka ada (bidadari-bidadari) 
yang bermata indah, dan membatasi pan- 
dangannya, 

49. seakan-akan mereka adalah telur yang 
tersimpan dengan baik. 

50. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sa- 
ma lain sambil bercakap-cakap. 

51. Berkatalah salah seorang di antara mere¬ 
ka, "Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) 
pernah mempunyai seorang teman, 

728) pemimpin-pemimpin itu mendatangi pengikut- 
pengikutnya dengan membawa tipu musiihat yang 
memikat hati. 













































•€ 


448 


37. AS-SAFFAT 
(Yang bershaf-shaf) 


Surah SCe- 37 


I 52. yang berkata, "Apakah sesungguhnya 
kamu termasuk orang-orang yang membe- 
narkan (hari berbangkit)? 

53. Apabila kita telah mati dan telah men- 
jadi tanah dan tulang beiulang, apakah kita 
benar-benar (akan dibangkitkan) untuk di- 
beri pembalasan?" 

54. Dia berkata, "Maukah kamu meninjau 
(temanku itu)?" 

55. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat 
(teman)nya itu di tengah-tengah neraka 
yang menyala-nyala. 

56. Dia berkata/'Demi Allah, engkau hampir 
saja mencelakakanku, 

57. dan sekiranya bukan karena nikmat Tu- 
hanku pastilah aku termasuk orang-orang 
yang diseret (ke neraka)." 

58. Maka apakah kita tidak akan mati? 

59. Kecuali kematian kita yang pertama saja 
(di dunia), dan kita tidak akan diazab (di 
akhirat ini)?" 

60. Sungguh, ini benar-benar kemenangan 
yang agung. 

61. Untuk (kemenangan) serupa ini, hendak- 
lah beramal orang-orang yang mampu ber- 
amal. 

Buah Pohon Zaqqum Makanan Ahli Neraka 

62. Apakah (makanan surga) itu hidangan 
yang lebih baik ataukah pohon zaqqum. 

63. Sungguh, Kami menjadikannya (pohon 
zaqqum) sebagai azab bagi orang-orang 
zalim. 

64. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar 
dari dasar neraka Jahim, 

65. mayangnya seperti kepala-kepala setan. 

66. Maka sungguh, mereka benar-benar me- 
makan sebagian darinya (buah pohon itu), 
dan mereka memenuhi perutnya dengan 
buahnya (zaqqum). 

67. Kemudian sungguh, setelah makan (buah 
zaqqum) mereka mendapat minuman yang 
dicampur dengan air yang sangat panas. 

68. Kemudian pasti tempat kembali mereka 
ke neraka Jahim. 

69. Sesungguhnya mereka mendapati ne- 
nek moyang mereka dalam keadaan sesat, 

70. lalu mereka tergesa-gesa mengikuti je- 
jak (nenek moyang) mereka. 

I I Akibat yang Diderita Umat Dahulu yang 
' i membangkang terhadap Kebenaran 

71. Dan sungguh, sebelum mereka (suku 
Quraisy), telah sesat sebagian besar dari 
orang-orang yang dahulu, 

72. dan sungguh, Kami telah mengutus (ra- 
sul) pemberi peringatan di kalangan mereka. 

73. Maka perhatikanlah bagaimana kesu- 
dahan orang-orang yang diberi peringatan 
itu, 

74. kecuali hamba-hamba Allah yang disu 
cikan (dari dosa). 

Allah Mengabulkan Permohonan Nabi Nuh 


75. Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada 
Kami, maka sungguh, Kamilah sebaik-baik 
yang memperkenankan do’a. 

76. Kami telah menyelamatkan dia dan 
pengikutnya dari bencana yang besar. 


rv c ; --ir 


i 4 A va^* Tr J ^-3 


~ If ~ 

%. tufej $ eg £, 

‘ainna wa ‘i?aman turabaw wa kunna mitn£ ‘Aiz§ rc^i laminal-musaddiqln(a) a’innaka YaqQlu 

<« r ,.r> rt _ , 1 -.., tanah dan kita kita telah anahila termasuk orano-oranq aoa sesunq- dia 

menjadi mati 


‘ainna wa ‘i?aman 
apa sung- dan tulang 
guh kita beiulang 


‘Aiz§ 

apabila 


laminal-musaddiqin(a) 
termasuk orang-orang 
yang membenarkan 


a’innaka YaqQlu 

apa sesung- dia 
guhnya kamu berkata 


< *> \ 


fT sawa’il fara’Shu 

ditengah- lalu ia 

tengah melihatnya meninjau 


0 

Faftala'a 


lalu orang itu 


muttali'un(a) 
orang-orang 
yang melihat 


. it ... . 


aqtum 

kalian 


hal 

apakah 


dia 

berkata 


. iamadTnun(a) 
{53} sungguh diberi 
pembalasan 


•» • ✓ 

ni'matu 
nikmat 
(hidayah) 


Wa lau 13 laturdTn(i) 

danjika 1^0} sungguh kamu 
bukan karena celakakan aku 


rabbT 

Tuhanku 


kitta^ 

kamu 

hampir-hampir 


ing 

jika 


taliahi 

demi 

Allah 


Qala 

ia 

berkata 


1.^ , 'U 


rj-ri jahimlj] 
neraka 
Jahim 


LjJ yi yj, ^ 

.0 I . . I a L.rntii 


mautatanal Ilia 
kematian kecuali 

kita 


{58} 


bimayyitin(a) 
akan mati 


nahnu 

kita 


Afa ma 
maka apakah 
tidak 


{57} 


minal-muhdarTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang dihadirkan(neraka) 


la kuqtu 
pasti aku 


' > t."tt \\ ' ?i I ■ V > r" 


t t-nx ra?Tm(u) 

lOU} yang 
besar 


fauzul la huwal 
keuntungan benar- 
benar ia 


Inna 

sungguh 


ri-rtt bimu'azzabln(a) 
{59} disiksa 


nahnu 

kita 


wa ma 
dan 

tidaklah 


iiJa 

yang 

pertama 


s ,< ''it '-f /*N A l< ’ U t 

syajaratuz am nuzulan khairun Azalika 'amilun(a) fal ya'maiil^ _ haia^ ^ MV|j| 

pohon 


atau hidangan 


lebih 

baik 


apakah yang 
demikian itu 


{61} 


orang-orang 
yang beramal 


maka hendak- 
lah beramal 


(kenikmatan) 


untuk 

seperti 



nr cruiJiU * \ 

Innaha liz-?alimin(a) fitnatal ja'alnSha Inna .. kaqqum(i) 

sesuna- (631 baqi orang- fitnah menjadikan- sungguh zaqqum (pohc 

( *3, ^ J i. 1/^^: cannaf hill 

guhnya la 


£-?alimin{a) 
bagi orang- 
orang yang zalim 

¥¥ 


menjadikan¬ 
nya 


sungguh {62} zaqqum (pohon 
Kami yang sangat buruk! 


&& sP' l & 


syayatlri(i) 

setan 


ru’Qsusy 

kepala-kepala 


ka annahu 
seakan-akan 
seperti 


Tal’uha 

dahannya/ 

buahnya 


{64} 


jahlm(i) 
neraka jahim 


fT aslil 

dari dasar 


Vikhruju 

keluar 


43 a y ^ £$ © 

num inna Silmma butun(a) minhal fa mali’una minha ia akiluna FA innahum . 


i4i 

lahum inna Sdmma yr butun(a) minnai Ta man unu minim ittorvnuna '°" , " 0 " u "' u 

bagi sungguh kemudian { 66 } perut-perut darinya maka mereka darinya benar-benar maka sungguh 


mereka 


memenuhi 


memakan 


mereka 


0« 

V - ' la'ilai-jahlm(i) 
{Oo} benar-benar 
kepada neraka 


»> ' 


’ marjianum 
tempat kembali 
mereka 







<41 , ^ _ 

inna Summa 7^-i\ rmn hamlm(in) la syaubam iilaiNS 
sungguh kemudian dari air yang pasti diberi atasny* 

sangat panas 


_—— -^ Q 

m ^“sangatLalfe&a ^ {69} ba § pa“k JX* ' 

tergesa-gesa (nenek moyang) mereka mereka 


yuhi 

{70} sangat 

tergesa-gesa 


w 




fihim arsalna 

kepada Kami telah 

mereka mengutus 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


. av/walln(a) 

{71} orang-orang 

terdahulu 



If 


IT 

»> 

1 qablahum 
sebelum mereka 
(kaum Quraisy) 


munzann(a) 

{73} orang-orang yang 
diberi peringatan 


‘aqibatui 

akibat 


kana 

jadinya 



kaifa 

bagaimana 


^alla Wa 
telah daf . 

sesat 'iungijuri 

pemberi 
perin gatan _ 


<< ? *? 11 sjl 

^ ry aSb , vi ^ 

_■)._‘ibadaliahil 




mukhlasln(a) 
yang ikhlas 


‘ibadaliahil , 

hamba-hamba 

Allah -J 

















































& C3 ® <Ji$ 'J> &J, 

Til akhirTn(a) ‘alaihi Wa tarakna baqtn(a) humul ±urriyyatahu Wa )a afrra 


v/ 


{78} pada orang-orang 
yang kemudian 


atasnya 

i*s; 


dan Kami \f n orang yang melanjut- mereka keturunannya dan Kami 
tin ggalkan kan (keturunan nabi) (Nuh) jadikan 


|f*jf n - - MM - 

4JT | }ciiib 


{80} 


Wa Inna akharln(a) agraqnal Sdmma - - mu'minTn(a) min‘ibadinal (nnah 

dan to 2} yang lain Kami teng- kemu- to!) yanq beriman termasuk hamba- sesunaai 

sungguh 


Kami teng- kemu- 
gelamkan dian 


(nnahu 

yang beriman termasuk hamba- sesungguh- 
hamba Kami nya dia 


rtAEs S'J' o H! n4LlKir-i mUk»kr< UU u :i_ s L-?_/ _ \ , . . 


sffifa \t ro^i 

dia ketika IWJ 

berkata 


salTm(in) 

yang 

selamat 


bi qalbiri rabbahu ja’a It fQ , la ibrahtm(a) 
dengan Tuhannya datang ketika too/ Ibrahim 

hati 


min jpytjpM 

dari 
goiongannya 


AMOJZ Isijt • A8 • Ijt, 


iutfdunfa; 

kalian 

menghendaki 


dunailShi 
selain Allah 




alihataq Aifkan 

Tuhan- apakah 

Tuhan kebohongan 


{85} 


ta‘budun(a) 

kalian 

sembah 


ma ta 
apakah 
yang 




wa qaumihl li abThi 
dan kepada 

kaumnya bapaknya 

m 


/QQl ^ nu ! am <‘) 

loo/ pada bintang- 

bintang 


na^rataq Fa na?ara 
pandangan maka dia to/j 
memandang 


VjgP 

ajamm{a) bi rabbi) zanntikum Fa m3 ZT. 
semesta dengan anggapan maka l°6} 

alam tuhan kalian apakah 


£/ 9 *s* ijlp 14 ? |<rf- -M jia 

IIS aiihatihlm Fa rSga , Qm mudblrTn{a) 'anhu Fa tawailau r ftQ i baqim(un) innT Fa q§la 

kepada berhala- lalu t yu J membe- darinya maka mprpka 1°*/ orana vana sunaauh laludia 

berhala mereka 


Fa r§ga 
lalu 

dia pergi 


mudblrTn{a) 

membe- 

lakangi 


Fa tawailau 
maka mereka 
berpaling 


baqlm(un) innt Fa q§la 
orang yang sungguh laludia 
sakit aku berkata 


{ JdjZ k;V >JU ^ £)>b isVl JUd 


qarbam 'aiaihim Fa rSga 

pukulan kepada mereka lalu dia (lbrahlm)t“4/ 
(berhala-berhala) pergi (diam-diam) 


la tantiqDn(a) Ma lakum /Qn alS ta’kulun(a) fa qSla 
kalian tidak mengapa bagi apakah kalian laludia 

menjawab kalian tidak makan berkata 


&eSC ZjZzi 36 mm 4\ SQ'6 

ma tanhitOnfal ata'buduna Dala ^*4^ unnffijntsi \iMUt iaf* cuituim uti 






ma tanhitOn(a) ata'buduna Qaia yo + T ;ffuni 3 i 

(berhala) apa yang apakah kalian (Ibrahim) {94} bergegas 
kalian pahat menyembah berkata 1 s 


- Wa ftqbalO " bi! yamTh(j) 

kepada- maka mereka (kaum- t“3J dengan tangan 
nya nya) menghadap kanan 


ySldrSC2 li $ 1^6 0312 CJ %% 

faalquhu bun-ySnar| lahQ (ib)nu QSlub - ta‘lamun(a) warns khalaqakum WaJlShu 

lalu lempar- suatu untuk- bangun- mereka t“«J kalian dan apa menciptakan dan Allah {95} 

k an dia bangunan nya kan berkata kerjakan yang kalian 


•0 'ijgfb fisa. fj£ fi \y%fr 0 ^14 

{98} 


asfailn(a) 
orang-orang 
yang hina 


fa ja'alnahumul 
lalu Kami jadi¬ 
kan mereka 


kaidar) bihT 
tipu daya dengan- 

nya 


Fa arSdQ 
maka mereka 
menghendaki 


{97} 


fil jafnTm(i) 
dalam api yang 
menyala-nyala 




minai fi{fctn(a) 
(yang) termasuk orang- 
orang yang saleh 


habij 

berilah ke 
padaku fanakj 


Sp/ 

Rabbi f 
Tuhariku 1 ™} 


If. 


sayahdln(i) 

Diaakan 

menunjukiku 


lie rabbi 
kepada 
Tuhanku 


^ahibun 

pergi 


inn! Wa qSla 
sungguh dan 
aku berkata 


>J r & Jk ^-3 

^ " k saya maahus balaga Fa lamma ffafim(!n) bi gulSmm Fa basysyamShu 

(Ibrahim) mampu bersamanya sampai maka {101} yang dengan seorang maka Kami beri dia {100} 

- berka ta berusaha ketika sabar anak (Ismail) 




kabargembira 

IVH 


JU lit a?si 51 ^Qia csji 01 

aaift tom ms ->3 -x. _.. rz - ■< 


muf;isinTn(a) najzil ka^Slika InnS fil ‘aiamin(a) 'alS nQtiin SalSmun 

orang-orang membalas demikianlah sesungguhnya t/9} di seluruh atas Nuh kesejah- 

yang be r buat baik Kami alam teraan 


tara 

Usmail) pendapatmu 
berkata 


mS ta 
apa 


faq?ur 
maka per- 
hatikanlah 


aibahuka ^nn] 

menyembelih bahwa 
kamu aku 


fil manarni 
dalam 
tidur 


©%**»& a25 J3i ci” 


ara mnT ya bunayya 

melihat sesung- wahai 

guhnya aku anakku 

var 


mina$ $abiffn{a) 
{102} termasuk orang-orang 
yang sabar 



m 

jika 


satajidunT 
akan kamu 
dapati aku 


ma tu’maru 
apa yang kamu 
diperintah 


tctormt 

dunnah 



Q^tqiliah 
1 iiiylim 

^ ■! 


IKplaniti 


J 1 1 r inunfAfll 

slfdjjk Tawlldfi 
W^jlb MwHavil 
Mwcfcilttiim 



(ip'al y3 abatif 

kerjakan wahai 

ayahku 


37 . as-saffAt 

{Yang bershaf-shaf) 


449 


I 


77a Dan Kami jadikan anak cucunya orang- 
orang yang melanjutkan keturunan. 

78. Dan Kami abadikan untuk Nuh (pujian) 
dikalangan orang-orang yang datang ke¬ 
mudian; 

79. "Kesejahteraan {Kami limpahkan) atas 
Nuh di seluruh alam" 

80. Sungguh, demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat 
baik. 

81. Sungguh, dia termasuk di antara hamba- 
hamba Kami yang beriman. 

82. Kemudian Kami tenggelamkan yang lain. 

Nabi Ibrahim a.s. Menghancurkan Berhala 

83. Dan sungguh, Ibrahim termasuk goiong¬ 
annya (Nuh). 729) 

84. (Ingatlah) ketika dia datang kepada Tu¬ 
hannya dengan hati yang suci,730) 

85. (ingatlah) ketika dia berkata kepada 
ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu 
sembah itu? 

86. Apakah kamu menghendaki kebohong¬ 
an dengan sesembahan selain Allah itu? 

87. Maka bagaimana anggapanmu terhadap 
Tuhan seluruh alam?" 

88. Lalu dia memandang sekilas ke bintang- 
bintang, 

89. kemudian dia (Ibrahim) berkata, "Se¬ 
sungguhnya aku sakit" 

90. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi 
meninggalkannya. 

91. Kemudian dia (Ibrahim) pergi dengan 
diam-diam kepada berhala-berhala mereka; 
lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak 
makan?73i) 

92. Mengapa kamu tidak menjawab?" 

93. Lalu dihadapinya (berhala-berhala) itu 
sambil memukulnya dengan tangan kanan- 
nya. 

94. Kemudian mereka (kaumnya) datang 
bergegas kepadanya. 

95. Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah kamu 
menyembah patung-patung yang kamu 
pahat itu? 

96. padahal Allah-lah yang menciptakan ka¬ 
mu dan apa yang kamu perbuat itu" 

97. Mereka berkata, "Buatlah bangunan (pe- 
rapian) untuknya (membakar Ibrahim); lalu 
lemparkan dia kedalam api yang menyala- 
nyala itu" 

98. Maka mereka bermaksud memperdayai- 
nya dengan (membakar)nya, (namun Allah 
menyelamatkannya), lalu Kami jadikan me¬ 
reka orang-orang yang hina. 

99. Dan dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguh¬ 
nya aku harus pergi (menghadap) kepada 
Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk ke¬ 
pada ku.732) 

Penyembelihan Ismail a.s. 

100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku 
(seorang anak) yang termasuk orang yang 
saleh" 

101. Maka Kami beri kabar gembira kepada¬ 
nya dengan (kelahiran) seorang anak yang 
sangat sabar (Ismail). 

102. Maka ketika anak itu sampai (pada 
umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibra¬ 
him) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya 
aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. 
Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" 
Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Laku- 
kanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepa- 
damu; insya Allah engkau akan mendapatiku 
termasuk orang yang sabar" 

729) Nabi Ibrahim a.s. termaksud golongan Nabi Nuh 
a.s. dalam keimanan kepada Allah dan pokok-pokok 
ajaran agama. 

730] Mengikhlaskan hatinya kepada Allah dengan 
sepenuhnya. 

7311 Mengejek berhala-berhala itu karena dekat berhala 
itu banyak diletakkan makanan-makanan yang baik 
sebagai sajian-sajian. 

732) Nabi Ibrahim a.s. pergi ke suatu negeri untuk 
dapat menyembah Allah dan berdakwah. 

































































€ 


450 


37. AS-SAFFAT 
(Yang bershaf-shaf) 


103. Maka ketika keduanya telah berserah 
diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anak- 
nya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan 
perintah Allah). 

104. Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim! 

105. Sungguh, engkau telah membenarkan 
mimpi itu"733) Sungguh, demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 

106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu 
ujian yang nyata. 

107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor 
sembelihan yang besar.734) 

108. Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pu- 
jian) di kalangan orang-orang yang datang 
kemudian, 

109. "Selamat sejahtera bagi Ibrahim." 

110. Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik. 

111. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba 
Kami yang beriman. 

Koborgembiro Tentang Kefohiran Ishaq 

112. Dan Kami beri dia kabar gembira de¬ 
ngan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang 
termasuk orang-orang yang saleh. 

113. Dan Kami limpahkan keberkahan kepa- 
danya dan kepada Ishaq. Dan di antara ketu- 
irunan keduanya ada yang berbuat baik, dan 
ada (pula) yang terang-terangan berbuat 
zalim terhadap dirinya sendiri. 

Nikmat yang Diberikan Allah kepada Nabi 
Musa a.s. Nabi Harun a.s. Nabi llyasa as. Nabi 
Luta.s. dan Nabi Yunus as. 

114. Dan sungguh, Kami telah melimpahkan 
nikmat kepada Musa dan Harun. 

115. Dan Kami selamatkan keduanya dan 
kaumnya dari bencana yang besar, 

116. dan Kami tolong mereka, sehingga ja- 
dilah mereka orang-orang yang menang. 

117. Dan Kami berikan kepada keduanya Ki- 
tab yang sangat jelas, 

118. dan Kami tunjukkan keduanya jalan 
yang lurus. 

119. Dan Kami abadikan untuk keduanya 
(pujian) di kalangan orang-orang yang 
datang kemudian, 

120. "Selamat sejahtera bagi Musa dan Ha¬ 
run" 

121. Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik. 

122. Sungguh, keduanya termasuk hamba- 
hamba Kami yang beriman. 

123. Dan sungguh, Ilyas benar-benar terma¬ 
suk salah seorang rasul. 

124. (Ingatlah) ketika dia berkata kepada ka¬ 
umnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? 

125. Patutkah kamu menyembah Ba'I '35' 
dan kamu tinggalkan (Allah) sebaik-baik 
Pencipta, 

126. (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek 
moyangmu yang terdahulu?" 



r 


aslama 

keduanya maka 
berserah diri ketika 

V>1 

L)^3l 


mubsinin(a) 
orang-orang 
yang berbuat baik 

wr 


-TV ,* t ^ * \ > ' 


'alaihi 

atasnya 


wataraKna msvt-i 
dan Kami tinggal- 
kan (abadikan) 


'azTm(in) 
yarig besar 


bi iibhirt 
dengan sem¬ 
belihan (domba) 


Wa fadainShu 
dan Kami 
tebus dia 


W 

{106} 


54 ijfii 


mubin(u) 
yang nyata 


bate dr 
suatu 
ujian 


SJJ 0 p— 




muhsinin(a) 
orang-orang 
yang berbuat baik 


najzil 

Kami 

balas 


KaZalika 

demikianlah 


{109} 


aid ibrAhrmia) 
atas Ibrahim 


Salimun 

kesejahteraan 


* VA * 




n 


nabiyyam 

seorang 

nabi 


finftl fil-5khirm(a) 

11 uoj p ac |a orang-orang (da¬ 
tang) yang kemudian 

m 


bi isftaqa 
dengan 
Ishaq 

-JBT 1 


Jj. iiJJy m 


Wa basysyarnShu n 11 1 
dan Kami beri l > 1 ■/ 
kabar gembira dia 

irar _ 


mu'minln(a) 
yang beriman 


min IbSdinal 
dari hamba- 
hamba Kami 


InnahQ 

sungguh 

dia 


© 

{ 110 } 


t 


733) Mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah 
swt. dan wajib dilaksanakan. 

734) Setelah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi 
Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. maka Allah melarang 
menyembelih Nabi Ismail a.s. untuk meneruskan 
kurban, Allah menggantinya dengan seekor 
sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar 
disyariatkannya kurban yang dilakukan pada Hari 
Raya Haji. 

735) Ba'/adalah nama salah satu berhala dari orang 
Phunicia. 


{ 112 } 


wa mir) £urriyyatihima 
dan dari keturunan 
keduanya 


wa 'ala ishaq(a) 
dan atas Ishaq 


‘alaihi 

atasnya 

(Ibrahim) 


Wa barakna 
dan Kami 
berkahi 



1>» 7 

If 


‘al5 mOsS mananna Wa laqad 

kepada Kami telah melimpah- dan sungguh 
Musa kan karunia (nubuwwah) benar-benar 



jlJ 3 

II nafsihT 
terhadap diri¬ 
nya sendiri 


minas-salibTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang saleh 

Cr^ 

l wa ?3iimul muhaimjw 

dan berbuat berbuat 

zalim baik 


54p 


> ) 


azin'ifi) 
yang besar 


minal karbil 
dari bencana 


wa qaumahurna 
dan kaumnya 
(Bani Israil) 


Wa najjainShumS 
dan Kami selamat¬ 
kan keduanya 


* \w • 
V-/ 

{114} 


&/ »> ) s 

wa harun(a) 
dan Harun 


0&\ ^ p. \&l p&Z 0 

kltflbal Wa StainShumal galibTn(a) humul fa kanQ WanasarnShum ( 115 ; 

Kitab dan Kami berikan illoj oranq-orang mereka maka dan Kami 1 J 

(Taurat) 


Wa Stainahumal 
dan Kami berikan 
kepada keduanya 


gali bln (a) 
orang-orang 
yang menang 


fa kanQ 
maka 
mereka 


’Wa nasamShum 
dari Kami 
tolong mereka 




Wa taraknfl t^7o\ 
dan Kami ting- l' * 0 ; 
galkan (abadikan) 


l mustadim(a) siratal Wa hadainahum£s 


1 mustaqim(a) 
yang lurus 


$ir3t3l 

jalan 


Wa hadainahumSs 
dan Kami beri petunjuk 
keduanya 


{117} 


(juLUl 

mustabln(a) 
yang sangat 
jelas 




alelhimfl 
atas keduanya 


wa harun(a) 
dan Harun 


‘ala mQs5 
atas Musa 


Salamun 

kesejahteraan 


fil-akhirTn(a) 
pada orang kemudian 



»•»< , 


mubsinln(a) 
orang-orang 
yang berbuat baik 


najzil 

memberi 

balasan 


kazalika 

demikianlah 


u 

Inna 

sungguh 

Kami 


0 

{120} 


19 


c pyi ois 

i-.^1 Wa inn<i 


{123} 


laminal-mursalmta) 
benar-benar termasuk 
para rasul 


ily§sa 

Ilyas 


Wa inna 
dan 

sungguh 





nr 


min ‘ibadinal 
termasuk hamba- 
hamba Kami 


...n Kn'hul AfnH'nnn _ _ _ fi 03110.jhT G3\B ^ 


’ ab§’il<umul 



Atad'una 

apakah kalian l 1 4** , j 
menyeru (berdoaj 


ala tattaqun(a) 
mengapa kalian 
tidak bertakwa 


li qaumihT 
kepada 
kaumnya 


qala 
dia ketska 
berkata 


bapak-bapak (nenek 
moyang) kalian 


wa rabba 
dari Tuhan 



rabba kum 
Tuhan 
kalian 

Qa iqujn li 
ingim 


4>1 

Allaha 

Allah 


m 

{125} 




M.ulfJ jiTki mu 1 

tidiiiri 


khaliqjn(a) 

Pencipta 

titi 






































































■ i \r It I »r nTn / ^ fli.-li'iHfl U i I II il * "' I *-- >L J & «r. >a/&\ ■ rvi fTn L •_ i b fc . i ll , k 


mukhlasTn(a) 
yang ikhlas 


‘ibadaliahil 

hamba-hamba 

Allah 


Ilia 

kecuali 


{127} 


lamuhdarun(a) 

past! 

dihadirkan 


fa innahum 
maka sungguh 


Fa ka££abEihu 
maka mereka 
mendustakannya 


ka±alika !nna 'ala ilyasTn(a) 'Salamun {129} fi£lkhirln(a) ‘alaihi Watarak 

demikianlah sungguh * 1 atas llvas keseiahteraan 1 1 orana-orana atasnva dan Kan 

Kami 



'ala ilyasln(a) 
atas Ilyas 


1 Salamun 
kesejahteraan 


tv n 

u$ ?,r 


OlJ 


4 Z i ^ 9 


lu.|al Wa inna 
Lut dan 

sungguh 


{132} 


mu'minln(a) 
yang beriman 


min ‘ibadinal 
termasuk hamba- 
hamba Kami 


{129} 

TT 

n 

Innahu 

sungguh 

dia 


fi£lkhirln(a) 

orang-orang 

kemudian 


\ 

V2 1 <*• 

muhsinTn(a) 
l 13 ■j orang-orang 


‘alaihi VVa tarakna 
atasnya dan Kami 
tinggalkan 




M & 

ill 


«V 


najzil 

Kami memberi 

yang berbuat baik balasan 


Vi 


W • 


ajtfzafi Hid 

perempuan kecuali l 1 

tua (istri Lut) 



najjaindhu 
Kami menye- 
lamatkannya 


1 1 

ketika 


il @ 

{133} 


laminal-mursaltn(a) 
benar-benar termasuk 
para rasul 


x ®~ x ^ J fi ^ >*1 . 

@ (*■* 

‘alaihim la tammurrGna Wa innakum riQgi akharln(a) dammarnal g {13*5} fil-gabirTn(a) 

atas benar-benar sesunnauhnva 1.IOOJ nrano-orann Kami . IUjj vann rprtinnnal 

mereka akan melalui 


Wa innakum 
sesungguhnya 


akharln(a) 
orang-orang 
yang lain 


dammarnal 
Kami 
binasakan 


Summa 

kemudian 


fil-gabirin(a) 
yang tertinggal 
(dikota) 




O^ji 


la minal yunusa Wa inna _ Q , 
benar-benar Yunus dan i.1 3®/ 

termasuk (bin Matta) sungguh 


SiS Q 


tA 


: VfY 


afala ta'qilun(a) 
mengapa kalian 
tidak mengerti 


wa bil-lail(i) 
dan pada 
waktu malam 


LJ W 


fl?7l musbibln(a) 

ilj/j pada waktu 


fa kdna ' Fa sahama 

maka dia maka dia 
ikut berundi 


<“N v 

HjP 

{140} masyhun(i) 
yang penuh 
muatan 


i 1^3 no * Po cahamo r*v m ai m lldl ! lILMI ahana 


Hal fuJkll 
ke perahu 


abaqa iz {139} mursalTn(a) 
dia lari ketika 1 J para rasul 


wr 

Z\ 

annahu 
sungguh 
dia (Yunus) 


tar 


Fa lau Id 
maka kalaulah 
tidak 


n49imulTm(un) 


9 r mm 

% i>i 


fP 

f1441 yub'adun(a) 
^ dibangkitkan 


wa huwa 
dan dia 
(dalam keadaan) 


butu 

ikan besar 


Fal taqamahul 
maka dia 
ditelan 


{141} 


ncr 


minal-mudha^lTnfa) 
termasuk orang-orang 
yang dibuang 







{143} 


minal-musabbihin(a) 
termasuk orang-orang 
yang bertasbih (shalat) 


kana 

ada 


syajaratam ‘alaihi 

pohon atasnya 


Wa ambatna 
dan Kami 
tumbuhkan 


> > ’if": 


bil 'ara’i Fa nabaznahu 

ke tanah lalu Kami 

kosong (tandus) lemparkan dia 




* s > V, 


•^>J £y j\ \ 




a 


yazldun(a) 

lebih 


ila mi’ati alfin 
kepada seratus 
ribu (orang) 


Wa arsalnahu 
dan Kami 
utus dia (Yunus) 


r hit 

C » t K * - 

miy yaqtTn(in) 
dari jenis labu 




% 


alirabbikai 
apakah untuk 
Tuhanmu 


Fastaftihim 
maka tanyakan 
kepada mereka 


w . 

{148} ila hln(in) 

1 J sampai waktu 




' > >* 


^rar 


~wm 


fa matta‘nahum 
maka Kami beri 
mereka kesenangan 



b'£,i G22. >> -J*} oC^li 


indSaw 

perempuan 


mala’ikata 

malaikat 


khaiaqnal 

Kami 

menciptakan 


ataukah {149} 


banun(a) wa lahumul banatu 

anak-anak dan untuk anak-anak 

laki-laki mereka perempuan 


{151} layaqulOn(a) 


ivartMlrm/a 1 ! min ifkihim linruihnm Ala ___ cwahiHrinral 'wa hum 


min ifkihlm 1 innahum Ala 

dari kebohongan sesungguhnya ingatlah 

mereka mereka 


{ism syahidun(a) ’wa hum 

11menyaksikan dan 


9 J 1 ^ ® 

{152} 


v>2 

»A>J 


Oji- 


fl cai 'alal-banrn(a) 

11 dari pada anak- 


banati 

anak-anak 

perempuan 


Astafal 
apakah dia (Allah) 
memilih 


lakaztbun(a) wa innahum Waladalffihu 

benar-benar dan sungguh Allah 

berdusta mereka beranak 




iw aoitimnh 

i'l m»,gun»h 


l*v\iL munfmll 

I - * SAadd SI1i.h T*-rtl*h 
^dd Wrtjlb Mu«*»J1 

|i® M t>.M 


37. ASSAFFAT 
(Yang bershafshaf) 


451 


127. Tetapi mereka mendustakannya (Ilyas), 
maka sungguh, mereka akan diseret (ke nera- 
ka), 

128. kecuali hamba-hamba Allah yang disuci- 
kan (dari dosa). 

129. Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian) 
di kalangan orang-orang yang datang kemu¬ 
dian, 

130. "Selamat sejahtera bagi Ilyas." 

131. Demikianlah Kami memberi balasan ke¬ 
pada orang-orang yang berbuat baik. 

132. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba 
Kami yang beriman. 

133. Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk 
salah seorang rasul. 

134. (Ingatlah) ketika Kami telah menyelamat- 
kan dia dan pengikutnya semua, 

135. kecuali seorang perempuan tua (istrinya) 
bersama-sama orang yang tinggal (di kota). 

136. Kemudian Kami binasakan orang-orang 
yang Iain736) 

137. Dan sesungguhnya kamu (penduduk 
Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-be- 
kas) mereka pada waktu pagi, 

138. dan pada waktu malam. Maka mengapa 
kamu tidak mengerti? 

139. Dan sungguh, Yunus benar-benar ter¬ 
masuk salah seorang rasul, 

140. (lngatlah) ketika dia lari,737) ke kapal 
yang penuh muatan, 

141. kemudian dia ikut diundi738) ternyata 
dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam 
undian). 

142. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam 
keadaan tercela739) 

143. Maka sekiranya dia tidak termasuk 
orang yang banyak berzikir (bertasbih) kepa¬ 
da Allah, 

144. niscaya dia akan tetap tinggal di perut 
(ikan itu) sampai hari berbangkit. 

145. Kemudian Kami lemparkan dia ke darat- 
an yang tandus, sedang dia dalam keadaan 
sakit. 

146. Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan 
sebatang pohon dari jenis labu. 

147. Dan Kami utus dia kepada seratus ribu 
(orang) atau lebih, 

148. sehingga mereka beriman, karena itu 
Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada 
mereka hingga waktu tertentu. 

Allah tidak LayakMempunyai Anak Perempuan 

149. Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada 
mereka (orang-orang kafir Mekah), "Apakah 
anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu 
sedangkan untuk mereka anak laki- laki? 74 0) 

150. atau apakah Kami menciptakan malai- 
kat-malaikat berupa perempuan sedangkan 
mereka menyaksikan(nya)? 

151. Ingatlah, sesungguhnya di antara kebo- 
hongannya mereka benar-benar mengata- 
kan, 

152. "Allah mempunyai anak." Dan sungguh, 
mereka benar-benar pendusta, 

153. apakah Dia (Allah) memilih anak-anak 
perempuan daripada anak-anak laki-laki? 


736) Mereka yang tinggal di kota yang tidak bersama 
Nabi Lut a.s. 

737) Pergi meninggalkan kewajiban. 

738) Undian diadakan karena muatan kapal yang 
sangat penuh. Kalau tidak dikurangi mungkin akan 
tenggelam. Oleh sebab itu diadakan undian. Siapa 
yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke laut. 
Nabi Yunus a.s. termasuk orang-orang yang kalah 
dalam undian tersebut sehingga dia dilemparkan ke 
laut. 

719)Terce!a karena dia lari meninggalkan kaumnya 

















































€ 


JuzKe-23 


452 


37. AS-SAFFAT 
j (Yang bersfoaf-shsi#) 


154. Mengapa kamu ini? Bagaimana (cara- 
nya) kamu menetapkan? 

155. Maka mengapa kamu tidak memikirkan? 

156. Ataukah kamu mempunyai bukti yang 
jefas? 

157. (kalau begitu) maka bawalah kitabmu 
jika kamu orang yang benar. 

158. Dan mereka mengadakan (hubungan) 
nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin 
Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa 
mereka pasti akan diseret (ke neraka), 

159. Mahasuci Allah dari apa yang mereka 
sifatkan, 

160. kecuali hamba-hamba Allah 741) yang 
disucikan (dari dosa). 

Kaum Musyrikin Beserta Sesembohannyo tidak 
berdaya 

161. Maka sesungguhnya kamu dan apa 
yang kamu sembah itu, 

162. tidak akan dapat menyesatkan (sese 
orang) terhadap Allah, 

163. kecuali orang-orang yang akan masuk 
ke neraka Jahim. 

164. Dan tidak satu pun di antara kami (ma- 
laikat) melainkan masing-masing mempu¬ 
nyai kedudukan tertentu, 

165. dan sesungguhnya kami selalu teratur 
dalam barisan (dalam melaksanakan perintah 
Allah). 

166. Dan sungguh, kami benar-benar terus 
bertasbih (kepada Allah). 

167. Dan sesungguhnya mereka (orang kafir 
Mekah) benar-benar pernah berkata, 

168. "Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab 
dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada 
orang-orang dahulu, 

169. tentu kami akan menjadi hamba Allah 
yang disucikan (dari dosa)" 

170. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya 
(Al-Qur'an); maka kelak mereka akan 
mengetahui (akibat keingkarannya itu). 

Para rasul dan Pengikutnya Pas r/ Mendapatkan 
Kemenangan 

171. Dan sungguh, janji Kami telah tetap bagi 
hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, 

172. (yaitu) mereka itu pasti akan mendapat 
pertolongan. 

173. Dan sesungguhnya bala tentara Ka- 
mi742) itulah yang pasti menang. 

1 74. Maka berpalinglah engkau (Muhammad) 
dari mereka sampai waktu tertentu,743) 

175. dan perlihatkanlah kepada mereka, ma¬ 
ka kelak mereka akan melihat (azab itu). 

176. Maka apakah mereka meminta agar 
azab Kami disegerakan? 

177. Maka apabila (siksaan) itu turun di hala- 
man mereka, maka sangat burukiah pagi 
hari bagi orang-orang yang diperingatkan 
itu.744) 

178. Dan berpalinglah engkau dari mereka 
sampai waktu tertentu. 

179. Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka 
akan melihat (azab itu). 

180. Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Maha 
Perkasa dari sifatyang mereka katakan. 

181. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. 

182. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh 
alam. 



SAD 

Makkiyyah 
Surah ke-38 * 80 ayat 



740) Orang musyrik mengatakan bahwa Allah 
mempunyai anak-anak perempuan (malaikat), 
padahal mereka sendiri menganggap hina anak 
perempuan itu. 

741) Golongan jin yang beriman. 

742) Rasul beserta pengikut-pengikutnya. 

743) Sampai Rasulullah saw. mempunyai kekuatan 

744) Bukan waktu pagi tetapi sembarang waktu di 
mana orang-orang yang menyerang itu melakukan 
penyerangan sebelum waktu subuh; maka orang- 
orang yang kalah, menderita kekalahannya pada waktu 
pagi. 


rv 


— ir 

2*4 

mubffttun) sultanum 
yang kekuasaan 

nyata(bukti) 


rr JU> 

>) f' fjp &fp 

lakum Am nm afala tazakkarun(a) 


tahkumun(a) kaifa ma lakum 

kalian bagai- mengapa 

menetapkan mana _ kalian 

&& 

bi kitabikum Fa’tu m 

dengan kitab maka 1 

(bukti) kalian datanqkan 

*1 jj -• 


/ u>/ f | 

musa-btufiunlai 
orang-orang 
yang bertasbih 

PHI 


W 

wa bainal jinnati bainahu 
dan antara antara 

Jin Dia 

«* 


lakum Am X1 cm afala tazakkarun(a) x - CAX 

bagi atau- 1 1 maka apakah kalian t ■ 

kalian kah tidak memikirkan 




# ’(& d 

Wa ja'alu m C 71 $adiqTn(a) ’ kuqtum ing 
dan mereka l iD/j orang-orang adaiah jika 
menfadikan yano benar kalian 

wr 


, TO v ti if 

l\' ' ,/rT> ' ^ f 1 

Lcp 1 rt-f-j. 

f 1 lamubdarOnJa) innahum jinnatu 

jin 


&& Mj 

‘alimatil wa laqad nasaba(n) 
telah dan sesung- nasab 
meng etahui juhnva ike iuanjaj_ 


‘ammS SubhSnaliShi 

dari apa Maha Suci 

yang_Allah 


{leu ta 'Kr (a) 

sembah 


f 1 cot lamubdarun(a) 

1 pasti dihadapkan 

_ (dis eret ke neraka) 

. t* 


innahum 

sungguh 

mereka 


wa ma Fa innakum 
dan apa maka sungguh 
yanq kalian 

iii g. t'.m 


n>. 

V 

•• ^ 


< 

yi 


, (160} 

mukhiasln(a) 
orang-orang 
yanq ikhlas 

‘ibadallahil 

hamba-hamba 

Allah 

ills 

kecuali 

{159} ya?ffQn{*l 

mereka 
sifatkan - 




i) $a!il huwa mat 
mg (akan) dia oran 
.iVala masuk yam 

tijr 




ic 


ilia minna Wa ma Mgoi 1 jahimfl) ?a!il huwa man Ilia f162! bifatinin(a) ‘alaihi m3 arjturd 
ke- diantara kami dan 1 ^ neraka yang (akan) dia orang kecuali 1 J dengan (dapat) atasnya tidaklah 
cuali (malaikat! tidak menyala-nyala masuk yang memperdavakan (orang) kalian 


la nahnui 
benar-benar 
kami (malaikat) 


Wa inna /ifici 
dan sung- 
quh kami 

Tar - 




minal-awwalin(a) iikram . .. 

dari orang- pengajaran di sisi bah 

orang terdahulu (kitab suci) kami wa 


{168} 

kami iadi 

TO~— 

Wa kiqad x - ya'lamun(a) fa saufa 

dan l 1 mereka akan maka 





la nahnu$ Wa inna iTTT, mVlMmfnun maqamum lahu 
benar-benar dan sung- (164} kedu- bagi- 

kami (malaikat) quh kami dukan nva 

-- mw - 

ub" 

Waing {166} 


tar /,i 


‘iqdana anna Lau layaqOian(a) 

1 - sekira- l lo/j pasti 


kSnCi 

mereka (orang- dan 
kafir Mekah) sungguh 


orang 


U 


K2S 


e 


•* ^ * x 

mukhlasTn(a 
yang ikhlas 




dan 

sumjjc^h 


mereka akan 
menaetahui 

- mr 


kelak 


bih0) Fa kafaru (1691 

dengannya maka mereka 1 1 
(Al-Qur'an) mengingkari 


£**'*>,> ,^T. »f 


o' f*t : 

Wa inna X177 -, man$0run(a) lanumu! 

dan sesung 11 - - 

guhnyi 


l-’tl 72} orang-orang yang 


I* 


hamba-hamba 

Allah 


^ . _ 

Sf* f*-* ^4^- 


ui at ly-ui ai ly ya i ly pasti 

m^i^pat pertojongan mereka 


pertolongan r 

Oa 


mnaiiuiii mursahn(a) 

sungguh mere- 1 1 ' 1 J yang menjadi 


ka (para rasul) 


fcCJ &X iZL 

^ * 

li ‘ibadinal kalimatuna sabaqat 
bagi hamba- ketetapan telah 
hamba Kami Kami berlaku 


fa saufa Wa ab$irhum r 17zU hin(iw) 

maka dan perlihatkan 1 waktu 

kelak pada mereka_tertentu 


bats 

hingga 


KM 

ta a 
maka sa- 
ngat buruk 






1 * 

•‘anhum Fatawalla j -1701 galibun(a) lahumul juqdan# 

dari maka ber- 11 /AT orang-orang pasti tentara 

mereka palinqlah _ yang menany mereka Kami . 

TO - 

< 9 JL 


bi sShatihim 
di hataman 
mereka 


J - o 

f 1 7 ft i yasta'jilun(a) Afabi‘a2SbinS rnci 

tl/Dj mereka minta maka aoakah de- 


fa saufn Wa ab§ir 
maka dan 

kelak lihatlah 


nazala Fa tea 7 £, yasta'jilun(a) Afabi‘a2SbinS 

turun maka t |/0 J mereka minta maka apakah de- 

apabila_disegerakan_ngan azab kami 



yubsirun(a) 

mereka akan 
melihat 


'iif 4S 9 (spSJi Ap 








> ^ 


{178} 


C 

{180} ya?ifun(a) 


vr 

// 


waktu 

tertentu 


hata 

sehingga 


‘anhum 

dari 

mereka 


Wa taw-alla 
dan ber- 
palinqlah^ 


^ 9 
sJJi 


xi 771 munzann(a) sahnhut 
x * orang-orang yang pagi hari 

diberi perinqatan _ _ _ ] 

TO ^ TO^ 










mereka 

sifatkan 


‘amma ’izzati rabbi! rabbika 

dari apa keper- (Pemilik) Tuhanmu 

yang kasaan _ Tuhan _ 


Subbana 
Maha Suci 


{179} yub?irun(a) 


mereka akan 
melihat 




^ 0 































































rahTm 

Maha Penyayang 

IV 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


V && S 


wa syiqaq(in) fT ‘izzatiw 
{zj dan perpecahan dalam 

kesombongan 


. w . 

kafarQ lazJna Balil «■-■» ziz-zikr(i) 

kafir orang-orang tetapi *■ 1 * mengandung 

yang peringatan 

V* W M (‘11V 




wal qur’ani $ad 

demi $ad 

Al-Qur'an 




Wa "pjioti 

dan mereka wJ 
heran 


9* ' - ) ** 

mana§(in) fiTna wa lata fa nadaw ming qarrun hung asplihmi 


melepas- waktu bukanlah lalu mereka dari umat (yang 


kan diri (untuk) 


mendustakan) 


sebelum 

mereka 


ahlakna Kam 
Kami telah betapa ba- 
binasakan nyak (umat) 


_ f*l ^ » . , „ . ^ i, w .w. u w w, 

r* £« t "5 ^ « 1 1 <’>-C tl tl- *1 

%£j ” LA dli? ft** oi 

kazz5b(un) sSfiirung h§za k§firuna wa q§lal minhum muq^irum f jA'ahum an 

{4} pendusta seorang ini orang-orang dan dari kalangan seorang pemberi datang kepada bahwa 

ahli sihir (rasul) kafir berkata mereka peringatan (rasul) mereka 

SOi 

mala’u War) talaqal 
pembesar- dan pergi 
pern besar 

0 1$ fii Si M XxH\ 3L-1 

'ujab(un) la ayai’un haza inna wShidan ilahaw alihata Aja'alal 

{5} yang benar-benar ini sesung- yang satu Tuhan Tuhan- apakah dia 

aneh sesuatu guhnya (saja) Tuhan menjadikan 

*)s-i '-(JjT ^ 

ifA yurad(u) la syai’uy ha2:a inna 

{ 0 } yang benar-benar ini sesung- 

dikehendaki sesuatu guhnya 

lyLilgl 

‘alis alihatikum wa§ birQ animsyQ minhum 

atas Tuhan- dan agarber- dari 

Tuhan kalian bersabarlah jalanlah mereka mereka 

^ >s M < M 

0 CL 

Aunidla tilaq(un) illakh hats 

apakah {/} diada-adakan kecuali ini 

diturunkan (tauhid) 

6i *&Jfi i 

in akhirati f 

tidaklah yang c 

akhir 

Uij 134 i^i: 

il millatii bi ha±S Ma sami’na 

li dalam dengan tidak kami 

agama hal ini mendengar 


\j& ID J? <3* 


> 

'azab(i) yatQqd lamrri£i bal 

azab mereka belum bahkan 

merasakan 

If 


»>'* »f <N G. ^ h 'v' ' > l -'<' r , > 

‘O’ <-»&?' %; oi!> ^ 


w-sr 


miq ±ikrT ( ff syakkim hum bal mim bainina 
dari peri- dalam mereka bahkan di antara 

ngatan-Ku keraguan kami 


zikru ‘alai± 

Adz-Dzikra atasnya 
(Al-Qur'an) 


ML, 


lahum Am wahhab(i) 

bagi ataukah Maha 

mereka Pemberi 


IP 

{10} 


~m»w 


- - - ">'■ 

‘azlzil rabbikal rahmati khazS’inu 'ipdahum Am , , 
Yang Maha Tuhanmu rahmat perbendaha- di stsi ataukah l“j 
Perkasa raan mereka 


,cLAi Cj 


^ fil-asbab(i) 
pada tangga- 
tangga (ke langit) 


LJ-LDI 


fal yartaqd bainahuntS wa ma wal ardl 
maka hendak- di antara dan apa dan bumi 
lah mereka menaiki keduanya yang 


samawSti 

langit 


n 3 LiT @ jpi\& dzO. SEj 

}rva k 11 -A Irk ■» X. Lk. / ■ \ *Vl^U-7MtVll l?Vl 1*1 i irt 1 1 mrli i /Yi tViS 


qaumu qablahum Kaziabat 
kaum sebelum telah mendus- {11} 



mereka takan (rasul-rasul) 

U 


minal-ahzab(i) 
dari golongan 
yang berserikat 


mahzumum 

dibinasakan 


hunalika 
yang ada 
di sana 



b ’vD' jbi jIj- 5 o>^yj 

u? Ifitiw waqaumu Wa samQdu zul-autad(i) wafir'aunu Vifa‘Sduw nuhiw 

Lut dan kaum dan ^ 1 ^ vann memounvai dan dan kaum wnh 

Samud 


zul-autad(i) 
yang mempunyai 
bala tentara 


wa fir'aunu 
dan 
Fir'aun 


w/a ‘aduw nuhiw 

dan kaum NQh 
'Ad 


L^ls= ■i 




ka±zabar 

para Rasul mendustakan 


ilia 

kecuali 


kullun 

semua 

itu 


bd, ;^lj Hi g 




-^UJ>1 

Ing n -, abzab(u) ula’jkal 

tidaklah ‘ 1 golongan yang berserikat mereka 

(menentang Rasul) itu 


aikah(ti) 

aikah 


W^O« 


ma laha wahidatam 
tidakada satu kali 

baginya 


V 

t-i bisab(i) 

0} perhitungan 


?aihataw 
suara 
keras 

mt 



m 

kecuali 


hft'uffi yan^uru 
mereka menunggu 

itu 


l^Li ^.33 ££5 GJ GC #6 


•>1- 

b»J ’DD' V - 

Wa m3 IqAbfO fa haqqa 

dan * * *** hukuman-Ku maka 
tidaklah pastilah 

N 


i-'' 




|lana ’ajjil ■ 
untuk segera-H 
kami kanlahl 

asiawKB, 


w 

rabbani Wa qSIG ' mlnfawAq(in) 
Tuhan dan mereka {15} dari sela 

kami berkata 

ll M.-tlci Ml. 1 mun 

M*tlU W^jVI* 

Murid 1331 m 
iLm 




38. SAD 


453 


* 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

MUSUH PARA NABIAKAN HANCUR 

1. Sad, demi Al-Qur'an yang mengandung 
peringatan. 

2. Tetapi orang-orang yang kafir (berada) 
dalam kesombongan dan permusuhan. 

3. Betapa banyak umat sebelum mereka 
yang telah Kami binasakan, lalu mereka me- 
minta tolong padahal (waktu itu) bukanlah 
saat untuk lari melepaskan diri. 

4. Dan mereka heran karena mereka keda- 
tangan seorang pemberi peringatan (rasul) 
dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir 
berkata, "Orang ini adalah penyihir yang 
banyak berdusta." 

5. Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan itu 
Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar- 
benar sesuatu yang sangat mengherankan. 

6. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mere¬ 
ka (seraya berkata), "Pergilah kamu dan te- 
taplah (menyembah) tuhan-tuhanmu, se- 
sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang 
dikehendaki!?45) 

7. Kami tidak pernah mendengar hal ini 
dalam agama yang terakhir,746) ini (menge- 
sakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) 
yang diada-adakan, 

8. mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada 
Dia di antara kita?"Sebenarnya mereka ragu- 
ragu terhadap Al-Qur'an-Ku, tetapi mereka 
belum merasakan azab-Ku. 

9. Atau apakah mereka itu mempunyai per- 
bendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha 
Perkasa, Maha Pemberi? 

10. Atau apakah mereka mempunyai kera- 
jaan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya? (Jika ada), maka biarlah 
mereka menaiki tangga-tangga (ke langit). 

11. (Mereka itu) kelompok besar bala ten¬ 
tara yang berada di sana yang akan dikalah- 
kan.747) 

12. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad dan 
Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang 
banyak, juga telah mendustakan (rasul- 
rasul), 

13. dan (begitu juga) Samud, kaum Lut dan 
penduduk Aikah.748) Mereka itulah golong- 
an-golongan yang bersekutu (menentang 
rasul-rasul). 

14. Semua mereka itu mendustakan rasul- 
rasul, maka pantas mereka merasakan azab- 
Ku. 

15. Dan sebenarnya yang mereka tunggu 
adalah satu teriakan saja, yang tidak ada 
selanya.749) 

16. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, se- 
gerakanlah azab yang diperuntukkan bagi 
kami sebelum hari perhitungan." 

745 ) Menurut orang-orang kafir bahwa menyembah 
tuhan-tuhan itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh 
Allah. 

746) Yang dimaksud oleh orang kafir Quraisy dengan 
agama yang terakhir ialah agama Nasrani. 

747) Ayat ini menceritakan perang Khandak dimana 
terdapat bala tentara yang terdiri dari beberapa 
golongan yaitu golongan kaum Musyrikin, Yahudi 
dan beberapa kabilah Arab yang menyerang kaum 
Muslimin di Madinah. Peperangan ini berakhir 
dengan kocar-kacirnya bala tentara mereka. Sebagian 
mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini 
ialah Perang Badar. 

748) Penduduk Madyan yaitu kaum Nabi Syuaib a.s. 

749) untuk tanda hari kiamat dan teriakan ini sangat 
keras dan cepat. 
















































€ 


454 


38. SAD 


KISAH BEBERAPA NABI 


Nabi Dawud Mendapat Cobaan dari Allah 


17, Bersabarlah atas apa yang mereka kata- 
kan; dan ingatlah akan hamba Kami Dawud 
yang mempunyai kekuatan; sungguh dia 
sangat taat (kepada Allah). 



18. Sungguh, Kamilah yang menundukkan 
gunung-gunung untuk bertasbih bersama 
dia (Dawud) pada waktu petang dan pagi, 


19. dan (Kami tundukkan pula) burung 
burung dalam keadaan terkumpul. Masing- 
masing sangat taat (kepada Allah). 


20. Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami 
berikan hikmah kepadanya750) serta kebi 
jaksanaan dalam memutuskan perkara. 


21. Dan apakah telah sampai kepadamu 
berita orang-orang yang berselisih ketika 
mereka memanjat dinding mihrab? 


22. Ketika mereka masuk menemui Dawud 
lalu dia terkejut karena (kedatangan) me 
reka. Mereka berkata, "Janganlah takut! 
(Kami) berdua sedang berselisih, sebagian 
dari kami berbuat zalim kepada yang lain; 
maka berilah keputusan di antara kami 
secara adil dan janganlah menyimpang dari 
kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan 
yang lurus. 


23.Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 
sembilan puluh sembilan ekor kambing be- 
tina dan aku mempunyai seekor saja, lalu 
dia berkata, "Serahkanlah (kambingmu) itu 
kepadaku! Dan dia mengalahkan aku dalam 
perdebatan." 


24. Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah 
berbuat zalim kepadamu dengan meminta 
kambingmu itu untuk(ditambahkan) kepada 
kambingnya. Memang banyak di antara 
orang-orang yang bersekutu itu berbuat 
zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan kebajikan; 
dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. 
"Dan Dawud menduga bahwa Kami meng- 
ujinya; maka dia memohon ampunan kepa¬ 
da Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertobat. 


25. Lalu Kami mengampuni (kesalahannya) 
itu. Dan sungguh, dia mempunyai keduduk- 
an yang benar-benar dekat di sisi Kami dan 
tempat kembali yang baik. 


26. (Allah berfirman), "Wahai Dawud! Se- 
sungguhnya engkau Kami jadikan khalifah 
(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan 
(perkara) di antara manusia dengan adil dan 
janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 
karena akan menyesatkan engkau dari ja¬ 
lan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat 
dari jalan Allah akan mendapat azab yang 
berat, karena mereka melupakan hari perhi- 
tungan." 


750) Kenabian, kesempurnaan ilmu, dan ketelitian 
amal perbuatan. 






Wa| taira n Ql 

dan { 18 } 

burung 


wal-isyrSq(i) 
dan pagi 


bil ‘asyiyyi 
pada waktu 
sore 


yusabbihna 

mereka 

bertasbih 


4jsJL 4 U $ JLij 


W 


ms‘ahu 

bersa- 

manya 


jibala 

gunung- 

gunung 


r>) ko 


sakhkharnal Inna 
tundukkan sungguh 

Kami 


hikmatd 

hikmah 

(ilmu) 


wa StainS hul 
dan Kami berikan 
kepadanya 


muikahu 

kerajaan¬ 

nya 


Wa syadadna 
dan Kami 
kuatkan 




9- 




\\\ a! 


{19} 


(taat) 


JahQ 

kepada- 

Nya 


\ s’ & — 




«aiT jij ©0 ZMi 





A 




mahsyurah(tan) 
keadaan berkum- 
pul (di udara) 


tasawwarul 
mereka melom- 
pati pagar 


_ 



ij 

wafa tusyiii 
dan janganlah 
melewati batas 


“«J 


ba’dunS bags kha$mSni 

sebagian berbuat dua orang 
kami zalim bermusuhan 

vsar 


EJt I'jit 


najotaw tis'uvv wa tls'una iahQ akhT ha±a Inna 
kambing sembilan puluh baginya sauda- ini sesung- 
_ sem bilan _ raku ___ guhnya 


betina 


^ 0 

{23} 


Jls 


dia 

berkata 




<S~d 


0 




fii-khitab(i) 

dalam 

perdebatan 

n 


'04 


wa‘azzariT 
dan dia me¬ 
ngalahkan aku 

M - 






i JI2 tjj 


ila sawa’i§ 
kepada yang 
lurus 

ir 



fif 


akfilnlbs 
sera h kan ia 
kepadaku 




fa qala 
maka dia 
berkata 


wafiidah(tun) 

satu 


na‘jatuw 
kambing 
betina 


SiS vwi 


wa !iya 
dan 
bagiku 


ta yabfli minal khulats’i kaiTram wa inna iia ni'ajih(i) 
sungguh dari orang-orang keba- dan kepada 

men/allml yang bersekutu nyakan sungguh kambingnya 


£5 


najatika 

kambing 

kamu 


bi su’ali 
dengan 
meminta 


raiamaka 
dia berbuat 
zalim kepadamu 


laqad 

sungguh 


WflpflJflumfhS sSlihSti wa'amilus Smanu Tna ilia! Ka'din iha'Hnhnm 


wa gafTIum mS 

dansedlkif 
sekali 


sSlihSti 

kebajikan 


wa ‘amilus 
dan mengerjakan 


Smanu 

beriman 


Ti 


laitna 

orang-orang 
-- ^ng 


ilia 

kecuali 


as fdx' ''' '<z'„ ’ i 

la Lj) jjb 

inab(a) rSki aw wa kharra rsbbahu faslagfara fatannShu annama dawudu wa zanna num 


‘ala ba'din 
atas seba- 
j lain 


gian yang I; 


'bakiuhum 

sebagian 

mereka 


if 


wa anabfaj rftki'aw wa kharra rabbahu fas lagfara 

dan dlakem- tunduk dan dia Tuhan- maka dia 
ball (bgrtobat) (sujudJ menyungkur nya minta ampun 

w • -- W ^ pi 


fatannihu annama dawudu wa ?anna hum 

Kami bahwa Dawud dan mereka 

mengulinya __ _ mengira 




K JijJ a if £220t 

jhi m t lA/n hiiftnia 121:1\ ^i~ r- c x 


rna abpnj wa husna 

tempai dan sebaik- 

kembalr 


baik 


ia zulfa 
(kedudukan) 
sungguh dekat 


‘igdanS lahu wa inna zalik(a) iahu FagafamS - . 

di sisi baginya dan itu baginya maka kami {24j 
Kami sungguh ampuni 

W - 


J&dFfcz "1 yiii 0 

bainan nasi fahkum fti ardi khalTfatan ia’alnaka inns va rfawndn 

khalifah 


bak}an nasi 
di antara 
manusia 


fehkum 

maka berilah 
keputusan 


fll arbi 
di bumi 


._ i_. , r... .... . _ ' C- r ^ 


& 1 


nr 


ja'alnaka 

menjadikan 

kamu 


inn§ 

sungguh 


Ya dawudu 
wahai 
Dawud 


yadiiluna laiina inna I 

tersesat orang-orang sesung- 

yang _ guhnya 


'at) sabTslijah(i) 

dari jalan Allah 


fa yu^illaka 
maka akan 
menyesatkanmu 


hawa 

hawa nafsu 


&T - v > 

wa ia lattabi'il bil haqqs 

dan janganlah dengan 

kamu ikuti benar 


hisab(i) 

tZOj perhitungan 


yaumai nasu bima 

hari mereka dengan 

melupakan apa yang 


syadTdtm 
yang keras 



‘aq sabilillahi 
dari jalan Allah 


■ 1 M tijij Ja li munldiil 

■I ■Sj.Iiit! Tftwtlih 


iyi«>dd Mutl4*il 

«*- Mlniim 

rv Until Fit 13 


jh; \j+0 Lj 'Jo M 0? 

hicihfi) \/si ir?*is! neon cwaHtHnm *1 wk., t L ~ r ''J qH j 

dlah 




































































& ££ GJ <£#5 &ii Git dj 

i * —i.. ■ \ i •.. _i .= —„ ..irtl IrhAlArmop \A/-3 m' 


kafarQ lamina zannul zaiika batila(n) 

kafir orang-orang persang- demikian- sia-sia 

yang kaan lah _ 


bainahuma wa ma wal artfa 

diantara danapa dan bumi 

keduanya yang 


sama’a khalaqnas Wa ma 

langit Kami dan 

_ ciptak an tidaklah 


U-A-^ cJd;^ LSlj® cky 

wa^amilu$ amanu lazTna naj'alul Am minan-nar(i) kafaru li! lazma fawaiiul 

dan horiman nrann-orana Kami atau \Afi dari api kafir bagi orang- maka 

beramal 


amanu lazTna naj'alul Am 

beriman orang-orang Kami atau 

yang jadikan (pantaskah) 

-u 


minan-nar(i) 
dari api 
neraka 


il lazTna fawaiiul 

bagi orang- maka 

orang yang celakalah 


jiM 1 j0\4 Vtp&Z 


kal-fujjar(i) 
seperti orang 
yang durhaka 


muttaqlna 
orang-orang 
yang bertakwa 


naj'alul am 

Kami atau 

jadikan (pantaskah) 

- VM 


fi!-ard(i) kal mufsidTna salihati 

dibumi seperti orang-orang saleh 

yang membuat kerusakan 


^-- 1 -- few - - , " 

\jj ?z& p 'mn & ^ 4# 0 

■ _-. .=i:i.r is . j ■ m! tknml/i rl onT^lnahi i l^itaHujn 


ulul wa li yata±akkara ayatihT 
orang yang dan agar meng- ayat- 
■ - ■- ayatnya 


mempunyai 


ambil pelajaran 
1TI - — - 


li yaddabbarQ mubarakul ilaika aqzalnahu Kitabun 
agar mereka penuh kepadamu Kami menu- Kitab 

memperhatikan berkah runkannya (Al-Qur'an) 

---Vf 


i-'i 

awwab(un) innahu 
orang yang sangat sesung- 
taat {kepada Allah) guhnya ia 

VKf 


irmahn 'abd(u) ’ni'mal sulaiman(a) li dawuda Wawahabna albab(i) 

hamba sebaik- Sulaiman kepada dan Kami \^S akal 

baik Dawud karuniakan 


M * ji* 

\j\ (jiGI cLiLzil 'A 

InnT Fa qala jiyad(u) safinatul bil'asyiyyi? 'alaihi * un ^ ^ xqi 

:<aci inn- maka dia 1*31 j yang cepat beberapa kuda Dada waktu kepadanya ditunjukkan ketika 1 
berlari 


iitril Fa qala 

sesung- maka dia 

auhnva aku berkata 

zr m 

t£> t & 

' fv I c 
\ 

raoi bil hijab(i) 

dengan tabir 

w 


safinatul 
beberapa kuda 
yangjjnak 


bN ‘asyiyyi? 'alaihi ‘urigla lz 
pada waktu kepadanya ditunjukkan ketika 


r > W“> ^Jy <Jl> 



tawarat hatta raSbi 

tertutup sehingga Tuhan- 


‘ar| ±ikri ' khairi hubbal ahbabtu 

dari meng- (terhadap) kesenangan menyukai 

in gat_vanu baik (kuda] 


^ 

faianna Wa laqad wal-a'naq(i) ^bissuqi^ masham fa tafiqa 'alayy(a) Rudduha 

Kami tel ah dan dan leher Dada kaki menqu- laludiamulai kepadaku bawalah 

menguji sungguh 


wal-a'naq(i) 
dan leher 
(kuda itu) 


bis suqi ' 
pada kaki 


Jas>\ jlfi ^ f^^Lr (JP b 6-tr-^ 

r^ibiC Qala r ay!1 anab(a) SnAnma jasadaq ^la kursiyyihT wa alqaina sulaimana 

- -v* L . „ ■ , il^4r i* ■ i_if _/-Jin U'fimi Cnlaimsn 


masham 

mengu- 

sap-usap 


fa tafiqa 'alayy(a) Rudduha 

lalu dia mulai kepadaku bawalah 

berbuat ia kembali 


_____ _ m ji anab(a) —.. ,-, - 

amp^urafah Tuhart dia (Sulaimanp -3 ^ dia kem- kemudi- (sebagai) tubuh atas kursinya dan Kami Sulaiman 

1 1 ■ baii (taat) an (yang lemah) 

If C« 


wa alqaina sulaimana 
dan Kami 
jatuhkan 


DerKdld Udii linay an ^ouy icmonj _ _ j- - ---- 

-*1- w - 11 --: - 7 o \£T^ar W-9 

M 'A pi ;!IP 

wahhab(u) .''Ital inisaKa mUnba'tf r a hadi m i&yarnbagT mulkal wa nabil 

{35} Maha Engkau sesungguh- sesudahku bagi kerajaan dan anugerah- 

Pemben nya Engkau_seorang_ton untukku 


“WT 

vU C*S>- e-p) ■ F-Q' ^ 

W/nrw wnintTm mlrhai'flin hi nmrihT tain lahUf Fa saKhKham< 


Wasy syayafina rqgi a?ab(a) 

dan setan 1 J ia kehendaki 


haiSu rukha’an bi amrihT tajn 

ke mana lembut dengan berhembus 

saja_peri ntah nya 


-pft^ lahur Fa sakhkhama 
ann'in baginya maka Kami 
angi tundukkan 


-V*V-— -- fjp 

.< ) < \C ./HIS y iH<4 ’jf'V' 

Ijjb cjpp-* 

Ha2a fil-asfad(i) rnuqarranTna Wa'akharTna ^71 wa gavvwa§(ivv) kulla bannS iv 

ini dalam belenggu yangterikat dan yang &'* dan penyelam semuanya 

lain 


kulla bannSlw 
semuanya 
ah I i bangunan 


-- n - T«1 

_ 1_ 7^ ... j_._= IA.- i_' ^.imcilr 1 famni in ‘at^’nna 


wa husna la zulfa 
dan baik sungguh 
dekat 


‘iqdana lahu Wa inna ragi 
di sisi baginya dan 

Kami sungguh 


pp & $ %j die it M 


"biqairi hisab(in) amsik au famnun ‘ata’una 

taiipa tahanlah atau maka anugerah 

perhitungan (untukdirimu) berikanlah Kami 

-**»- 


VM M 


syaitanu massaniyasy annT rabbahu nada iz ayyub(a) 

setan disentuh bahwasa- Tuhannya dia ketika Ayyub 

(diqanqqu) nyaak u_ menyeru 

* ML 


‘abdanS Waz kur 
hamba dan 

Kami inqatlah 

# 


-v*i 1# vggr. ■ _ r*v ^ ~z wm 

. "i_ / \ __4 <HU . 1 Irk I lH u^nT^k/iri 


wa syarab(un) bariduw mugtEsalum haza 
{42} dan sejuk untuk (air) ini 

mandi 

I 



birijlikfa) 

deptgin 

tokimu 



^ bi nusbiw 
ff dan azab dengan I 

(bencana) kepayahan 

HUtM Siliin 7artit*h 
Muttrt MuU»vvl 

Uit-dti rmu 



38.SAD 


455 




27. Dan Kami tidak menciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara keduanya 
dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang 
kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir 
itu karena mereka akan masuk neraka. 

28. Pantaskah Kami memperlakukan orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan ke- 
bajikan, sama dengan orang-orang yang 
berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah 
Kami menganggap orang-orang yang ber¬ 
takwa sama dengan orang-orang yang ja- 
hat? 

29. Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan ke¬ 
padamu penuh berkah agar mereka meng- 
hayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang 
yang berakal sehat mendapat pelajaran. 

Nabi Sulaiman a.s. Mendapatkan Cobaan dari 
Allah 

30. Dan kepada Dawud Kami karuniakan 
(anak bernama) Sulaiman; dia adalah sebaik- 
baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (ke¬ 
pada Allah). 

31. (Ingatlah) ketika suatu sore dipertun- 
jukkan kepadanya (kuda-kuda) yang jinak, 
(tetapi) sangat cepat larinya, 

32. maka dia berkata, "Sesungguhnya aku 
menyukai segala yang baik (kuda), yang 
membuat aku ingatakan (kebesaran)Tuhan- 
ku, sampai matahari terbenam." 75 ^ 

33. "Bawalah semua kuda itu kembali kepa¬ 
daku." Lalu dia mengusap-usap kaki dan 
leher kuda itu.752) 

34. Dan sungguh, Kami telah menguji Su¬ 
laiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di 
atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah 
karena sakit), kemudian dia bertobat.753) 

35. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah 
aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan 
yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi" 

36. Kemudian Kami tundukkan kepadanya 
angin yang berhembus dengan baik menu- 
rut perintahnya ke mana saja yang dikehen- 
dakinya, 

37. dan (Kami tundukkan pula kepadanya) 
setan-setan, semuanya ahli bangunan dan 
penyelam, 

38. dan (setan) yang lain yang terikat dalam 
belenggu. 

39. Inilah anugerah Kami; maka berikanlah 
(kepada orang lain) atau tahanlah (untuk 
dirimu sendiri) tanpa perhitungan. 

40. Dan sungguh, dia mempunyai keduduk- 
an yang dekat pada sisi Kami dan tempat 
kembali yang baik. 

Nabi Ayyub a.s. dan Kesabarannya 

41. Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub 
ketika dia menyeru Tuhannya, "Sesungguh¬ 
nya aku diganggu setan dengan penderitaan 
dan bencana" 

42. (Allah berfirman), "Hentakkanlah kaki- 
mu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan 
untuk minum." 

751) Sebagian mufasir ada yang menerjemahkan 
ayat 32 demikian, "Aku benar-benar menyukai barang 
yang baik (kuda) ini sehingga aku lalai mengingat 
Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan." 

752) Sebagian mufasir ada yang menerjemahkan ayat 
33 demikian, "Bawalah kembali semua itu kepadaku, 
lalu dia memotong kaki dan lehernya" 

753) Sebagian mufasir mengatakan ialah yang 
dimaksud dengan ujian ini ialah keberantakan 
kerajaan Sulaiman sehingga orang lain duduk di atas 
singgasananya. 






























































4 


456 


38. SAD 


43. Dan Kami anugerahi dia (dengan mengum- 
pulkan kembali) keluarganya dan Kami lipat 
gandakanjumlah mereka, sebagai rahmat dari 
Kami dan pelaiaran bagi orang-orang yang 
berpikiran sehat.754) 

44. Dan ambillah seikat (rumput) denqan 
tanganmu, lalu pukullah dengan itu clan 
janganlah engkau melanagar sumpah. Se- 
sungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang 
yang sabar. Dialah sebaik-baik namba. Sung- 
guh, dia sangat taat (kepada Allah). 

Beberapa Orong Nabi Pilihon 

45. Dan ingatlah hamba-hamba Kami; Ibrahim, 
Ishaq dan Yakub yang mempunyai kekuatan- 
kekuatanyangbesardanilmu-ilmu{yangtinggi). 

46. Sungguh, Kami telah menyucikan mereka 
dengan (menganugerahkanj akhlak yang 
tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan 
(manusia) kepada negeri akhirat. 

47. Dan sungguh, di sisi Kami mereka termasuk 
orang-orang pilihan yang paling baik. 

48. Dan ingatlah Ismail, llyasa' dan Zulkifli. Se- 
muanya termasuk orang-orang yang paling 
baik. 

Pchola bagi Pengikut Para Nabi 

49. Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan 
sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa 
(disediakan) tempat kembali yang terbaik, 

50. (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya 
terbuka bagi mereka, 

51. di dalamnya mereka bersandar (di atas 
dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan 
yang banyakdan minuman (di surga itu). 

52. Dan di samping mereka (ada bidadari-bi- 
dadari) yang redup pandangannya dan sebaya 
umurnya. 

53. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada 
hari perhitungan. 

54. Sungguh, inilah rezeki dari Kami yang 
tidakada nabis-habisnya. 

Azab terhadap Orang-orang yang Menentang 
Nabi 

55. Beginilah (keadaan mereka). Dan sung¬ 
guh, bagi orang-orang yang durhaka pasti 
(disediakan) tempat kembali yang buruk, 

56. (yaitu) neraka Jahanam yang mereka ma- 
suki; maka itulah seburuk-buruk tempat ting- 
gal. 

57. Inilah (azab neraka), maka biarlah mereka 
merasakannya, (minuman mereka) air yang 
sangat panas, aan air yang sangat dingin, 

58. dan berbagai macam (azab) yang lain yang 
serupa itu. 

59. (Dikatakan kepada mereka), "Ini rombonq- 
an besar (pengikut-pengikutmu) yang masuk 
berdesak-aesak bersama kamu (ke neraka). 
"Tidak ada ucapan selamat datang bagi me¬ 
reka karena sesungguhnya mereka akan ma¬ 
suk neraka (kata pemimpin-pemimpin mere¬ 
ka). 

60. (Para pengikut mereka menjawab), "Sebe- 
narnya kamulah yang (lebih pantas) tidak 
menerima ucapan selamat datang, karena 
kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam 
azab, maka ifulah seburuk-buruk tempat me- 
netap." 

61. Mereka berkata (lagi),"YaTuhan kami, ba- 
rang siapa menjerumuskan kami ke dalam 
(azab) ini, maka tambahkanlah azab kepada¬ 
nya dua kali lipat di dalam neraka" 

754) Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit 
beberapa waktu lamanya, dan memohon pertolonqan 
kepada Allah swt., Allan kemudian memperkenankan 
doanya dan memerintahkan agar dia menqhentakan 
kakinya ke bumi. Nabi Ayyub a.s. menaafi perintah 
itu maka keluarlah air dari bekas kakinya atas 
petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari 
air itu, sehingqa sembunlah ia dari penyakitnya dan 
dia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. 
Maka mereka kemudian berkembanq biak sampai 
jumlah mereka dua kali lipat dari jumlan sebelumnya. 
Pada suatu ketika Nabi Ayyub a.s. teringat akan 
sumpahnya, bahwa dia akan memukul istrinya apabila 
sakitnya sembuh disebabkan istrinya pernan lalai 
mengurusinya sewaktu dia masih sakit. Tetapi timbul 
dalam hatinya rasa iba dan sayanq kepada istrinya. 
Maka turunlah petunjuk dari AITah seperti yang 
tercantum dalam ayat 44 surah ini, agar dia aapat 
melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti 
istrinya, yaitu memukul dengan seikat rumput. 



"jr* 1 - ... - 

b(u; ianumul 


| 99 GB Hsf mjr wrm 

ilbab(i) li ulil wa ±ikr§ minna rahmatam ma'ahum Wa miSlahum ahlahu lahu Wa wahabnS 


"albab(i) li ulil wa±ikr§ 

akal bagi orang dan 

yang mempunyai peringatan 

1*1 


minna rahmatam ma'ahum wa miSlahum 
dari rahmat beserta dan serupa 

Kami mereka itu 


ahlahu lahu Wa wahabnjj 

keluar- kepadanya dan Kami 
ganya (Ayyub) anugerahkan 


l -ts»-ir~ m ^ _ 

&& Si li 


?abira(n) wajadnahu 

sabar mendapati 

dia (Ayyub) 


inna 

sungguh 

Kami 


wa la tahnad 
dan janganlah 
kamu melanggar 

U «!« 


bihT 

dengan- 

nya 


faglrib <^ig 6 an 

maka seikat 

pukullah rumput 

v<v 


- - Ks 

biyadika Wa khui: 
dengan dan 143} 
tanganmu ambillah 

w 


- --- ~ -- ww -Vil9 — 

wa ya'qQba wa isb§qa librahTma 1badan§ WaZkur awwabiuni innahQ 'abd(u) nfmai 

dan dan Ishaq Ibrahim hamba- dan {44} orang yang sungguh hamba sebaik- 

Ya'kub hamba kami ingatlah kembali (taat) dia baik 


swwablun) 

{44} orang yang 
kembali (taat) 

w 


'abd(u) rtfmai 

hamba sebaik- 

baik 


- w-WH _ m*W , 

0 *£* 0| 

Zikrad bi khSli^atin \akhla 5 nahum Inna . , '''"wal-ab^arti) aid! ulil 

mengingat dengan telah menyu- sungguh {45} dan llmu kekuatan mempu- 

suci cikan mereka Kami (tentang agama) yang besar nyai 


'akhyar(i) 

terbaik 


iA * 

zikr(un) HSZa 
peringatan ini (merupakan) {4o} 




ia minal mustaifanal 
benar-benar termasuk 
orang-orang pilihan 

“— O 


‘irtdana 
di sisi 
Kami 


w 

^ 


f?' N 


■&\j p-h m 

Wa t kur 7*^7 'akhvar(i) la minal mustaifanal ‘Indaaa Wa innahum ,,,, di 

dan W7} 

ingatlah 


a 


dan sungguh 
mereka 


U "" 

kampung 

(akhirat) 


j&Yji 

minal-akhyar(i) 
termasuk orang 
yang lebih baik 

11 M « 


S A/ 

J6 

wa kullurn 
dan 

semuanya 




wa zal-kifl(i) 
dan Zulkifli 


wal yasa'a 
dan 
llyasa 


— 

abw^b(u) lahumul mufattahatai adrum 

pintu-pintu bagi terbuka 'Adn 

mereka 

\ a ^ 

i o\ 


TTT, vva syarab(in) 
{51} dan 





wSlJ <-> 

Vs,/ j 2 s w 

fahusna ma'ab(ir)) 
{49} benar-benar sebaik- 
baik tempat kembali 


< . > ^ 1 < > 

ojJ&yu lJUb 

m§ tu'adDna HSZa 

apa yang kalian inilah 

dijanjikan 


U— u 


bi fSkihatlng 
buah- 
buahan 

- 

nS' vL?' 

a ttmrn) 

15 Z} (lagi) sebaya 
umurnya) 


yad'Gna 

mereka 

meminta 





HI muttaqtna 
bagi orang-orang 
yang bertaqwa 


fih a Muttaki'Tna 

di mereka bersandar {50} 

dalamnya (di atas dipan-dipan) _ 


^ (ad) 
pandangan 


> ) l 0> s 0 S 

qa§irlTut Wa 'iqdahum 
(bidadari yang) dan di sisi 
tidak liar mereka 




w 


_ te> \4as ol * 1 


H§±a 


{54} 


min natad(in) 
habis 


m3 lahQ 
tidaklah 
baginya 


la rizqung 
rezeki 
dari Kami 


hsza 

ini 

(nikmat) guhnya 


Inna 
sesung- {53} 


.11 

perhitungan 


Yjl 

Ha±S 

ini 

(siksa) 

{56} 

mihad(u) 

tempat 

tinggal 

' i< 

fa bi’sal 
maka alang- 
kah buruk 

yaslaunah§ 

mereka 

memasukinya 

r^~ 

janannam(a) 

(Neraka) 

Jahanam 


*9 


« ‘ 


a . 


* \ 


aj(un) 
m-rnac 
;disiksa; 


miq syakllhT 
dari 

bentuknya 



' Ln syarra ma'abfin) lit tagTna 

{55} seburuk-buruk bagi orang-c nig 
tempat kembali yang durhaka 


ejbjXJS 


» 


{57} 


Nci gassaq(uw) bahnTmuw fal yaiDquhu 

dan air sangat air sangat maka hendaklah 
dingin panas mereka merasakan 

» r ^ ' 


_ II *» , TTT, 1 ». , , 

* J3\ \JW> 

^ - ../n .kvi I^ rVirtphnK-am im turn intahimiirri fnimirvi Htfll 


nar{l) 

{59} neraka 


§alun 

masuk 


innahum 

sungguh 


oihim 

kepada 

mereka 


la marbabam 'ma'akum muqtahimum 

tidak ada ucapan beserta masuk ber- 

selamat datang kalian desak-desakan 

JOT 


faujum 

golongan 

(besar) 


—\ >1^ > *>>*'*? I ^ I Y pi 

^ u <4 jk 1 ^ js jk i [y 

^ bikurr? ia marbabam aqtum bal Offt. , 

bagi tidakada ucapan kalian bahkan rnej^* 
kalian selamat datang berk'SJ 


V 

ffim pararCu) 
tempat 
men eta p 


y x 

!3» 


fa bi’sal Ian§ qaddamtumuhu aqtum 

maka amat bagi kalian men- kalian 
buruk kami jerumuskannya_ 




j ijJb Q YjS I? Sj 

m ^ fin-nar(i) di'faq^ ‘aZSbaq fa zidhu haZ5 lana qaddama mang rabbana 

{61} di dalam neraka berlipat azab makatambah- ini bagi menye- barang Tuhan 

ganda kan kepadanya kami diakan siapa yang kami 


berkata 


















































JuzKe-23 


Surah Ke - 38 


TA 


t 0 v rr JUj 


iJ*2l © jfiitfloi >jus tS 1% 4«f UU WUj 

<ha2nahum _ _ '"minal-asyrarO) na'udduhtim kunn§ rijalang la nara ma lana Wa qSlu 

ikah kami {62} dari orang-orang menganggap kami orang-orang tidak kami mengapa dan merek; 

yang jahat 


lAttakhainahum 
apakah kami 
jadikan mereka 


a’udduhu 
menganggap 
mereka 


rijalang la nara 
orang-orang tidak kami 
yang lihat 


\ lana Wa qSlu 
mengapa dan mereka 
kami berkata 


iui \ ii 

= .i {takhSsumu la baqqun £3!ika Inna ab?ar(u) ‘Snhumul zagat 'am sikhriyyan 

peng- perteng- pasti demikian sesung- {63} pengli- dari tidak atau ejekan 

huni karan terjadi itu guhnya hatan mereka melihat 


0 Bj. jl 

oahharrnl wshidul iltailAhnl mtn ;tahin wa m3 mi mvirrmAA ana innama Qul rigr(i; 

aku sungguh katakan- {64} 

neraka 

hanyalah lah 


{65} Yang Maha 
Mengalahkan 


Vang Satu 


seiain 

Allah 


dari 

tuhan 


dan 

tidak 


pemberi 

peringatan 


> ^ 


S'' '> \t Z?S, >* s ft as 

'> J* c> W 

'l in hi I WA Ol 1 1 gaffar(u) it kninnUi innnl tii <1 m3 11^1 nrrli Dnkki ir 

Yang Maha 


huwa Qul gaffar(u) ‘azTzui bainahumat wa ma 

berita dia kata- {60f Yang Maha Yang Maha diantara dan apa 
(Al-Qur'an) kanlah Pengampun Perkasa keduanya yang 

VM - 


vval ardi 
dan bumi 


samawati 

langit 


Rabbus 

Tuhan 


0 T^Z “TT- mm — „ — 

<3^1 5ft ^bt Q. 6&U Jol fp 

a'iS bit msla’il min ‘ilmim Nya Ma kana mu , riq(On(a) ‘anhu lAptum . Va?im(un] 

tertinggi tentanq dari ilmu baqiku tidak ada {6°f beroalina darinva kalian {67} V ana 


tentang 

malaikat 


dari ilmu bagiku tidak ada 

II 


berpaling 
(lalai) 


dari nya 

IV 


Va?Im(un) 
{67} yang 
besar 


a©$i % s a \ a j.% a©s^ si 

rabbuka qala Iz mubln(un) na£frum ana annamS ilia ilayya yuha ly yakhtasimunfa) \± 

Tuhanmu ber- ketika {70} yang pemberi aku sungguh kecuali kepada- diwahyu- tidak {69} mereka ketika 

__ kata _ nyata peringatan _ hanyalah_ ku kan _ bertenqkar 

$£ J ft vi> dbb$ ft? ft 

{71} 


ffiu wa nafahktu sawwaituhu Fa iza 
ke dan Aku teiah Aku sempur- maka 

dalamnya tiupkan nakan kejadiannya apabila 


mig tTn(in) 
dari 
tanah 


basyaram khaliqum innT 

manusia mencip- sungguh 




(Adam) 


Aku 


HI rnala'ikati 
kepada 
malaikat 


ais- 

' kulluhum 
semuanya 




$5 

mala’ikatu 

malaikat 


x X S< 

Fa sajadai 
maka 
bersujud 


/-x 
* vr ; 


{72} 


sajidTn(a) 
bersujud (untuk 
menghormati) 


lahu 

ke- 

padanya 


faqa'Q mir ruhl 

maka dari ruh-Ku 

tunduklah 

11 


3s © ‘cASSi © 


(Allah) {74} 

berfirman 


mi na I-kafi (in (a) 
termasuk orang-orang 
yang kafir 


wa kana 
dan dia 


istakbara 
ia menyom- 
bongkan diri 


Ilia IblTs(a) 
kecuali 
Iblis 


{73} 


ajma'un(a) 

semuanya 


twt :- w*w - w - f»vu 

^ %j c c$l a 

kqqta am astakbarta biyada> 7 (iT khalaqtu lima tasjuda aq ma mana'aka y A itTfiau 

kamu atau apakah kamu me- dengan Aku kepada bersujud untuk apa yang wahai 

nyombongkan diri 


biyadayy(cU 

dengan 

tangan-Ku 


khalaqtu lima 
Aku kepada 

ciptakan apa yang 


ma mana'aka yd fbfiiiu 
wahai 
Iblis 


apa yang 
mencegahmu 


<&£* am Ju "GT JS m 23P31S- 


< 


W 






miqtTn(in) wa khalaqtahu 
dari dan Engkau 

tanah ciptakan dia 


min nariw 
dari api 


n 


S3 

v,/ 

khalaqtanT minhu khairum ana Qata minal-'alTn(a) 

Engkau darinya lebih aku (iblis) {75} termasuk orang-orang 
ciptakan aku baik berkata yang lebih tinggi 


11 


43>Jl dj W &V ft ® 

l)3yaumici *1a‘nat7 ‘alaika Wa inna rajim(uw) fa innaka minha Yakhnjj Qaia 


sampai 

hari 


~¥9 


kutukan- 

Ku 


atas 

kamu 


dan 

sungguh 

IT 


{77} 


terkutuk maka sung- darinya 
guh kamu 


mv 


maka keluar- 
lah kamu 


(Allah) {76} 
berkata 


JS ^ 67 ju 

{79} 


fa innaka Qdla 

maka sung- (Allah) 

_ guh kamu berfirman 


v*> «5» 

ryoi dTn (0 

lYoj pembala- 



38. SAD 



62. Dan (orang-orang durhaka) berkata, 
"Mengapa kami tidak melihat orang-orang 
yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai 
orang-orang yang jahat (hina). 

63. Dahulu kami menjadikan mereka olok- 
olokan, ataukah karena penglihatan kami 
yang tidak melihat mereka?" 

64. Sungguh, yang demikian benar-benar 
terjadi, (yaitu) pertengkaran di antara peng- 
huni neraka. 

65. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguh- 
nya aku hanya seorang pemberi peringatan, 
tidak ada tuhan seiain Allah Yang Maha Esa, 
Mahaperkasa, 

66. (yaitu)Tuhan langit dan bumi dan 
apa yang ada di antara keduanya, Yang 
Mahaperkasa, Maha Pengampun." 

67. Katakanlah, "Itu (Al-Qur'an) adalah be¬ 
rita besar, 

68. yang kamu berpaling darinya. 

69. Aku tidak mempunyai pengetahuan se- 
dikit pun tentang al-mala'ul aid (malaikat) 
itu ketika mereka berbantah-bantahan. 

70. Yang diwahyu kan kepada ku, bahwa aku 
hanyalah seorang pemberi peringatan yang 
nyata." 

Adam dan Godaan Iblis 

71. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 
kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan manusia dari tanah. 

72. Kemudian apabila teiah Aku sempurna- 
kan kejadiannya dan Aku tiupkan roh (cip- 
taan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu 
dengan bersujud kepadanya." 

73. Lalu para malaikat itu bersujud semua¬ 
nya, 

74. kecuali iblis; ia menyombongkan diri, 
dan ia termasuk golongan yang kafir. 

75. (Allah) berfirman, "Wahai iblis, apakah 
yang menghalangi kamu sujud kepada 
yang teiah Aku ciptakan dengan tangan-Ku. 
Apakah kamu menyombongkan diri atau 
kamu (merasa) termasuk golongan yang 
(lebih) tinggi?" 

76. (Iblis) berkata, "Aku lebih baik daripada- 
nya, karena Engkau ciptakan aku dari api, 
sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." 

77. (Allah) berfirman, "Kalau begitu keluar- 
lah kamu dari surga! Sesungguhnya kamu 
adalah makhlukyang terkutuk. 

78. Dan sungguh, kutukan-Ku tetap atasmu 
sampai hari pembalasan." 

79. (Iblis) berkata, "YaTuhanku, tangguhkan- 
lah aku sampai pada hari mereka dibang- 
kitkan" 

80. (Allah) berfirman, "Maka sesungguhnya 
kamu termasuk golongan yang diberi pe- 
nangguhan, 

81. sampai pada hari yang teiah ditentukan 
waktunya (hari kiamat)." 

82. (Iblis) menjawab, "Demi kemuliaan-Mu, 
pasti aku akan menyesatkan mereka semua- 
nya, 

83. kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih 
di antara mereka." 7 55) 


755) Orang-orang yang teiah diberi taufik untuk 
menaati segala petunjuk dan perintah Allah. 























































4 


458 


39.AZ-ZUMAR 

(Rombongan-rombongan) 


84. (Allah) berfirman, "Maka yang benar 
(adalah sumpah-Ku), dan hanya kebenaran 
itulah yang Aku katakan. 



85. Sungguh, Aku akan memenuhi neraka 
Jahanam dengan kamu dan dengan orang- 
orang yang mengikutimu di antara mereka 
semuanya." 


86. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak 
meminta imbalan sedikit pun kepadamu 
atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah 
termasuk orang yang mengada-ada. 


87. (Al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah peri- 
ngatan bagi seluruh alam. 


88. Dan sungguh, kamu akan mengetahui 
(kebenaran) beritanya (Al-Qur'an) setelah 
beberapa waktu lagi "756) 



AZ-ZUMAR 

Makkiyyah 
sirrah ke-39 75 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 


BERIBADAH KEPADA ALLAH DENGAN 
HATI YANG PENUH KEIKHLASAN 


1. Kitab (Al-Qur'an) ini diturunkan oleh 
Allah Yang Mahamulia, Mahabijaksana. 


2* Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab 
(Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) de¬ 
ngan (membawa) kebenaran. Maka sem- 
bahlah Allah dengan tulus ikhlas bera- 
gama kepada-Nya. 


3. Ingatlah! Hanya milik Allah agama 
yang murni (dari syirik). Dan orang- 
orang yang mengambil pelindung seiain 
Dia (berkata), "Kami tidak menyembah 
mereka melainkan (berharap) agar mereka 
mendekatkan kami kepada Allah dengan 
sedekat-dekatnya." Sungguh, Allah akan 
memberi putusan di antara mereka ten- 
tang apa yang mereka perselisihkan. 
Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk 
kepada pendusta dan orang yang sangat 
ingkar. 


4 + Sekiranya Allah hendak mengambil 
anak,tentu Diaakan memilihapayang Dia 
kehendaki dari apa yang telah diciptakan- 
Nya. Mahasuci Dia. Dialah Yang Maha Esa, 
Mahaperkasa. 


5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan 
(tujuan) yang benar; Dia memasukkan 
malam atas siang dan memasukkan siang 
atas malam dan menundukkan mata- 
hari dan bulan, masing-masing berjalan 
menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah! 
Dialah Yang Maha Mulia, Maha Pengampun. 


756) Kebenaran berita-berita Al-Qur'an itu ada yang 
terlaksana di dunia dan ada pula yang terlaksana di 
akhirat; yang terlaksana di dunia seperti kebenaran 
janji Allah kepada orang-orang mukmin bahwa 
mereka akan menang dalam peperangan dengan 
kaum musyrikin, dan yang terlaksana di akhirat 
seperti kebenaran janji Allah tentang balasan atau 
perhitungan yang akan dilakukan terhadap manusia. 


im li it i« 

trthl'ak^ wa mimmaq mingka jqhannama La’amla’anni 
meng- dan dari orang- darimu neraka sungguh aka 

ikutimu orang yang Jahanam Aku penuhi 

< 0 JSJ 

a aqul(u) wal haqqa fal-haqqu Q3la 

n {84} Aku dan yang maka yang Dia 

katakan benar benar berfirman 

K £j & j&fc $ ® 'igti 

minal-n^utakaU<fin(a; ana wa ma min a|rlw ‘alalhi m3 as’alukum Qul ^ ajma'in(a) minhum 

termasuk orang-orang aku dan dari upah atasnya aku tidak me- kata- {85} semuanya di antara 

yang mengada-ada tidaklah (risalah) minta kalian kanlah mereka 

•3^ it? 3 

ba'da hln(in) naba’ahn Wa la ta'lamunna ^ 

{88} (setelah) beberapa beritanya dan sungguh kalian {87} 
waktu (mati) (kebenaran) akan mengetahui 

% % y a® 

lil-'alamln(a) ±ikrul ilia huwa In 

bagi semesta peringatan kecuali dia tidak- {86} 

alam (Al-Qur'an) lah 

K®( M 

> ® 




rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 



Bismillahir 
Dengan nama Allah 


- wmw9 — 

fiiC 

iiaikal agzalna inns 

kepadamu menu- sungguh { 1 } 

runkan Kami 




haklm(i) 

Maha 

Bijaksana 


£& ^ M 


‘azTzil 
Yang Maha 
Perkasa 


minallahi 
dari Allah 


kitabi 

Al-Kitab 

(Al-Qur'an) 


Turunnya 


1 % 




Ala dln(a) 

ingatlah {2} agama 




“«P“ 


lahud 

kepada- 

Nya 


mukhlisal 

dengan 

ikhlas 


fa'budillaha 
maka sembahlah 
Allah 


bil ;iaqqi 
dengan 
kebenaran 


kitaba 

Al-Kitab (Al-Qur'an) 




ya’(a) 

pelindung- 

pelindung 



i;j^i 


(it)iakhazu 

menjadt- 

kan 




wal lazTnat 
dan orang- 
orang yang 


khalis(u) 
yang murni 
(dari syirik) 


di'nul 


iJiiah'tf 


agama milik 

Allah 


bainahum lyahkumu innallaha zulfa llallahi li yuqarribun§ ilia » ma na'buduhum 


bainahum » /ahkumu innallaha zulfa llallahi li yuqarribun§ ilia 

di antara memu- sesungguh- lebih dekat (sehing- kepada supaya mereka (berhala) ke- 

mereka tuskan nya Allah ga menolong kami) Allah mendekatkan kami cuali 


c* 

< . 


ma na'buduhum 
kami tidak me¬ 
nyembah mereka 


k££ibung 

pendusta 




man huwa 


W 


orang 

yang 


la yahdi 
tidak memberi 
petunjuk 


innallaha 

sungguh 

Allah 

ir 



yakhtalifun(a) 

perselisihan 


li. fAj 


mimmli lastafa 

dari apa tentu Dia 

yang memilih 


waladal 

anak 


ay 

bahwa 


arsdallahu 

Allah 

menghendaki 


Lau 

jika 


{3} 


CD 

qahhar(u) 
{4} Maha 

Perkasa 





V# 






) * ^ 


huwallahul 

Dialah 

Allah 


subhanah(u) 
Maha Suci Dia 




rna yasyS’u yakhluqu 

apa yang Dia Dia 

kehendaki ciptakan__ 


^ ^ 


‘alan nahari 
atas siang 


laila 

malam 


yuk^wwirul 
Dia me- 
nutupkan 


bil-haqq(i) wal arda 

dengan (tujuan) dan bumi 

benar 


samawati KnalagaS 

langit Dia telah 

menciptakan 


*1 




wal-qamar(a) 
dan bulan 


syamsa 

matahari 


wa oakhkharasy 
dan Dia 
menundukkan 


‘alal laili 
atas malam 


nahara 

siang 


) jdii %zi\ y <f\ 


n — if 

S'* 


w 


wa yukawwirun 
dan Dia 
menutupkan 


gaffar(u) 
{5} Maha 

Pengampun 


'azTzul 
Yang Maha 
Perkasa 


huwa! 

Dia 


slci 

ingatlah 



berjalan 


li ajalim 
menurut 
waktu 



Ikhta 

Pl-fr ttiiif I.- 

- Syafinv* 

j ’ j.tjf nlfcY 



j|» Ofilrfiiiat) 


kuiiuy 
masing- 
masing 

inunf. 


MoffaVilpjib MuttA 

Mn4d I ritttn 


It 

- 


b. 

T 


4 

lli 


— 



























































J*>J JyiJ V"2 J^>“ /►» |-^rl? c^<>i J^ 2 ^" 

takum waaqzala zaujaha minha ja'ala iJmma wahhidatiq min nafsiw Khalaqakum 

untuk dan Dia pasangannya darinya Dia kemu- yang satu dari diri Dia men- 

kalian menurunkan (Hawa) jadikan dian (Adam) ciptakan kalian 

m 


ummahatikum 
ibu-ibu kalian 


t g6_>l 

fi butunl Vakhluaukum 


fi butunl 
dalam 
perut-perut 


'yakhluqukum 
dia men- 
ciptakan kalian 


azwaj(in) 

pasangan 


Samaniyata 

delapan 


4prf\ 


bt 


minai an'ami 
dari binatang 
ternak 


iahul lrabbukum Zdlikumullahu salaS(in) ffzulumatiq khalqiq mim ba'di khalqam 

bagi- Tuhan demikianlah (yang) dalam penciptaan sesudah ciptaan 

Nya kalian Allah tiga kegelapan (kejadian) (demi) (kejadian) 

- H - 


sesudah 

(demi) 

m: 


— w - w -■—- ^ —r- 


takfuru 

kamu 

ingkar 


Jn 

jika 


{ 6 } 


tu§rafun(a) 

kalian 

dipalingkan 


fa anna hu(wa) 
maka Dia 

bagaimana 


ilia 

kecuali 


la ilaha mulk(u) 

tidakada kerajaan 

tuhan 


yarqlahu tasykuru wa iq kufr(a) li 'ibadihil wa la yarda Vangkum ganiyyur 

Dia kalian dan jika (yang kufur) kepada hamba- dan tidak dari Maha Kay 

meridhainya bersyukur 



kufr(a) 
(yang kufur) 
ingkar 


kepada hamba- 
hamba-Nya 


T»T 

f c iJ-\ -Ui 

SiAnma ukhra wizra 


yarda 
dan tidak 
menyukai 


VangKum gamyyun 

dari Maha Kaya 

kalian (tidak butuh) 


& 


kemu- 

dian 


yang lain 

~wr 


°j>yj 

waziratuw 
seseorang yang 
berdosa 


wa la tazlru lakum 

dan tidak dapat bagi 

memikul dosa kalian 


oil %£ <&, 

I7l sudur(i) bi Zati$ ‘alTmum innahu ta'malun(a) \ kuqium bima 'fa yunab£)i'ukurr 

i'S ' dada dengan Maha sungguh kerjakan kalian sebab lalu Dia mene- 

isi Mengetahui Dia rangkan pada kali; 

wr 


- H -- MW - — - 

V Llx* Ico 

khawwalahQ iZ3 Sumrna ilaihi munTban rabbahQ da‘5 durrun insana 


li'ukum 

lalu Dia mene- 
rangkan pada kalian 


isr 


khawwalahQ i£3 
Dia apabila 
memberinya 


§ui 
kemu- 
dian 


ke¬ 
pada Nya 


O) 

aqdSdai lillahi wa ja'ala 
sekutu- bagi dan dia 
sekutu Allah menjadikan 


i»w 


Tuhan- 

nya 


da‘5 

dia 

berdoa 


19 f'» 


glurrurq 

bahaya 

(kesulitan) 


iqsana 

manusia 


cr* 'AL?' 

massal Wa iZ3 
ditimpa dan 
apabila 


*• 


*?<■ , < t ' X' ' \ > ts 

Jl*bi Oob» 

mmgqabiu ilaihi yad‘u ma k3na nasiya minhu ni'matam 

sebelum- kepada- berdoa apayang dia lupa darinya nikmat 

nya _Nya_dia (akan bencana) ( kesejahteraan) 


T A -^ 9 'bZ <2b|, 

min a§h§bin innaka 

termasuk sesungguh- 

penghuni nya kamu 


TT 


qalllan 
sedikit 
(di dunia) 




bi kufrika tamatta 1 qul ' 'aq sabilih(T) 

dengan bersenang- kata- dari 

kekafiranmu senanglah kanlah jaian-Nya 




* 

li vu^iSla 
untuk 

menyesatkan 


UL.T35 lifii jdi tBi > 


yahzarul wa qflimay 
ia takut dan 

(azab) berdiri 


sajidaw iaili 

bersujud malam 

(salat) 


ana’a I 
pada 
waktu 


qanitun huvya 

beriba- dia 

dah 


Amman , _ nAr(i) 

apakah {8} api 

orang yang neraka 


<.>|V '~4\ ’(i < 5 *"^ \*>*" C'. I r. 

qjjjji <jb ji i ja Js ^ Lfr/J 

wal laiTna yalamQna la^Tna yastawil hai qul rabbih(T) rahmata wa yarju akhirata 

dan orang- mengeta- orang-orang sama apakah kata- Tuhan- rahmat dan dia akhirat 

orang yang hui yang kanlah nya_mengharapkan 


yS ‘ib§dil Qul , Q , 

/ahai hamba- katakanlah 


"W 


laitna yS ‘ibsdil 
yang wah 

hamba-Ku (Muhamad) 


albab(i) 

akal 


ulul yataZakkaru innamS 

orang-orang mengambil sungguh 

yang mempunyai pelajaran hanyalah 


la ya'lamun(a) 
tidak 

mengetahui 


l^asanah(tun) 

kebaikan 

(di dunia & akhirat) 


dun-y§ 

dunia 


fT h§±ihid 
di dalam 



dyJJJ, \yb\ 


laZTna 
bagi orang- 
orangyanq 


rabbakum 

Tuhan 

kalian 


(iOtaqu 
bertaqwa- 
lah 


\jl\ 

amanut 

beriman 


~~ w . 1,1 ; ; « ~ ; 

f U>j. 

i»vi oKirPi^ry ui innom5 U/Q rarHLltl^hi 



r 1A1 bigairi hisab(in) 

11 tanpa 

perhitungan 

» Iktifdi 1 , 

^ IKOf.V 

“ 'flfaWl 


ajrahum 

pahala 

mereka 


§§birQna 
orang-orang 
yang sabar 





yuwaffas 

disempur- 

nakan 

► Qalcfznliahi 




wasi'ah(tun) 
(itu) luas 


n<id 

liJJLj-r. 

Mj<kiratq 


j oO'J 

wa arclullahi 
dan bumi 
Allah 

F 



39.AZ-ZUMAR 

|(^ftrnbonqan-rombongan) 


459 


I 


6. Dia menciptakan kamu dari diri yang 
satu (Adam) kemudian darinya Dia jadikan 
pasangannya dan Dia menurunkan dela¬ 
pan pasang hewan ternak untukmu. Dia 
menjadikan kamu dalam perut ibumu 
kejadian demi kejadian dalam tiga kege- 
lapan.757) Yang (berbuat) demikian itu 
adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang 
memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain 
Dia; maka mengapa kamu dapat dipa¬ 
lingkan? 

7. Jika kamu kafir, (ketahuilah) maka se- 
sungguhnya Allah tidak memerlukan- 
mu758) dan Dia tidak meridai kekafiran 
hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, 
Dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang 
yang berdosa tidak memikul dosa orang 
lain.759) Kemudian kepada Tuhanmulah 
kembalimu lalu Dia beritakan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, 
Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan 
dalam dada(mu). 

8. Dan apabila manusia ditimpa bencana, 
dia memohon (pertolongan) kepada Tu¬ 
han nya dengan kembali (taat) kepada-Nya; 
tetapi apabila Dia memberikan nikmat 
kepadanya dia lupa (akan bencana) yang 
pernah dia berdoa kepada Allah sebelum 
itu, dan diadakannya sekutu-sekutu bagi 
Allah untuk menyesatkan (manusia) dari 
jalan-Nya. Katakanlah, "Bersenang-se- 
nanglah kamu dengan kekafiranmu itu 
untuk sementara waktu. Sungguh, kamu 
termasuk penghuni neraka." 

9. (Apakah kamu orang musyrik yang 
lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadah pada waktu malam dengan 
sujud dan berdiri, karena takut kepada 
(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama 
orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?" 
Sebenarnya hanya orang yang berakal 
sehat yang dapat menerima pelajaran. 

PERBANDINGAN ANTARA ORANG- 
ORANG MUKMIN DAN ORANG-ORANG 
YANG KAFIR 

10. Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertak- 
walah kepada Tuhanmu." Bagi orang- 
orang yang berbuat baik di dunia ini akan 
memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah 
itu luas. Hanya orang-orang yang bersa- 
barlah yang disempurnakan pahalanya 
tanpa batas. 


757) Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, 
kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput 
yang menutup anak dalam rahim. 

758) Manusia beriman atau tidak hai itu tidak 
merugikan Allah sedikit pun. 

759) Masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. 


















































Surah Ke- 39 



yang mempunyai 


fiutnmB 

kerriu- 

djan 


iumma mu$farraq 

kemu- kekuning- 

dian 


fa tarahu 
maka kamu 


kuninqan melihatnya 


460 


39. AZ-ZUMAR 

(Rombonqan-rombonoaffi 


f 11. Katakanlah, "Sesungguhnya aku dipe¬ 
ri ntahkan agar menyembah Allah dengan 
pertuh ketaatan kepada Nya dalam (menja- 
iankan) agama. 

1 12. Dan aku diperintahkan agar menjadi 
orang yang pertama-tama berserah dirt" 

13. Katakanlah, "Sesungguhnya aku takut 
akan azab pada hari yang besar jika aku 
durhaka kepadaTuhanku" 

14. Katakanlah, "Hanya Allah yang aku sem- 
bah dengan penuh ketaatan kepada-Nya 
da lam (menjalankan) a ga m a ku." 

, is. Maka sembahlah selain Dia sesukamut 
(wahai orang-orang musyrik)760)Katakanlah, 

! "Sesungguhnya orang-orang yang mgi Ialah 
orang-orang yang merugikan diri mereka 
sendiri dan keluarganya pada hari kiamat." 
tngatlah! Yang demikian itu adalafr kerugian 
yang nyata. 

I 16. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari 
api dan di bawahnyajuga adalapisan-lapisan 
yang disediakan bagi mereka. Demikianlah 
Allah mengancam hamba-hamba-Nya (de¬ 
ngan azab itu). "Wahai hamba-hamba-Ku, 
maka bertakwalah kepada-Ku" 

17. Dan orang-orang yang menjauhi TagOt 
(yaitu) tidak menyembahnya76i) dan kem- 
bali kepada Allah, mereka pantas menda- 
pat berita gembira; sebab itu sampaikanlah 
kabar gembira itu kepada hamba-hamba- 
Ku, 

18. (yaitu) mereka yang mendengarkan 
perkataan lalu mengikuti apa yang paling 
baik di antaranya.762) Mereka itulah orang- 
orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah 
dan mereka itulah orang-orang yang mem- 
punyai akal sehat. 

19. Maka apakah (engkau hendak meng- 
ubah nasib) orang-orang yang telah dipas- 
tikan mendapat azab? Apakah engkau 
(Muhammad) akan menyelamatkan orang 
yang berada dalam api neraka? 

20. Tetapi orang-orang yang bertakwa ke¬ 
pada Tuhannya, mereka mendapat kamar- 
kamar (di surga), di atasnya terdapat pula 
kamar-kamar yang dibangun (bertingkat- 
tingkat), yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai. (Itulah) janji Allah. Allah tidak akan 
memungkiri janji(-Nya). 

21. Apakah engkau tidak memperhatikan, 
bahwa Allah menurunkan air dari langit, 
lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air 
di bumi, kemudian dengan air itu ditum- 
buhkan-Nya tanam-tanaman yang berma- 
cam-macam warnanya, kemudian menjadi 
kering, lalu engkau melihatnya kekuning- 
kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur 
berderai-derai. Sungguh, pada yang demi¬ 
kian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang 
yang mempunyai akal sehat. 

760) Perintah ini bukanlah menurut arti yang 
sebenarnya, tetapi sebagai pernyataan kemurkaan 
Allah terhadap kaum musyrikin yang telah berkali-kali 
diajak kepada Tauhid tetapi mereka selalu ingkar. 

761) TagOt ialah setan dan apa saja yang disembah 
selain Allah swt. 

762} Mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran 
Al-Qur'an dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang 
diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Qur'an karena ia 
adalah yang paling baik. 


Juz 


Ke 


23 


< 


W 








rr 


$ 


Wa umtrib H . 
dqnaktj LI li 
diperimahkan 




dln(fl.J lahud mukhli^al 

agama baginya ikhlas 


aku ns 
aku 

menjadi 


umnlu 
diperl r> 
uibkan 


inm Qul 
sungguh kata- 
aku kanlah 


ar 

unfuk 




menyombah. 
Allah 

»(« 


9 Ui v ^ \<s ^ y 9 1 > i *>Ti 

^ ^ o]. ciW dI J* vj/ J \j\ 


■atfmM yaumm 'aZAba rabtn assjtu 
yang besar pada gksaan Tqhanltu aku men 

ttoamat) harr durtokal 


ahhAlu inhT 

takut sun; 


Oul 

ngguh kata- 1 
aku kanlah 


muslfmin{al awwal&i 
yang berserah pertama- 
dnj (musliml Uma 


4 'iJZ £& '^0 

min dOnlhd) imfl syr tum Fa hud Q , A . dTnT iahu rmikhli^al a budu QuUHSha | 13 * 

dari selain apa yang kalian maka sem bah lab agamaku kepada- (dengan] meng- aku me- kalakaNab 1 ^ 

Dia _ kehandaki oleh kalian _ (k^taatflnj Nya _ Ikltaskan ny^rribah [kepada) Allah 


'S Si JS 

etft QiyamahCtO yaumaf waahllhEm 'anfusafium khpsirv faZTna khaslrlnal innal qg| 


qiyamah£tO irJ 
mgadah Kiamat psda dan kduitrga 
hari mgreka 


1 aqfusahum 
diri mereka 
sendkr 


kNSJrv laZfna khasklnal innal qul 

mam orang-orang orang orang se&ung- kata- 
grkan_yang_yang rug! guhnya kanlah 


minon nfln ^ min fsujqrhim uahum mnbirnu] KttusrAnul huwal Ifillka 

darfaprl naunqan dan atas bag] yang kerugian Dla yang den 


naungan 

(lapisanj 


mtn fauqihim 
dan atas 
mereka 


labum 

bag] 


nriubin(ri] 

yang 

nyata 


kbusranur 

kerugian 


huwai zaiiks 

Dla yang demk 
adalah klanltu 




1161 fattaqunO) 

*■ 1 maka bertaqwa- 
lah kepada-Ku 


y3 ‘ibSdi 
wahai hamba- 
hamba-Ku 


• ^ 

'ibSdah(u) 

hamba- 

hamba-Nya 


bihT 

dengan- 

nya 


yukhawwifullShu 
Allah 
menakuti 


- x wr (i 

p & Jl V0j UjiCs $ 

lanumul ilallShi wa anSbQ ya‘budflh§ ay 

bagi kepada dan mereka mereka (tidak) bahwa 
Allah 


Zilika 

demikian 

itu 


zulai(un) 

naungan 

(lapisan) 


*wa miq tahtihim 
dan dari 
bawah mereka 


bagi 

mereka 


dan mereka 
kembali 


ya‘budQh§ 
mereka (tidak) 
menyembahnya 


CJ&&\ 

tsgota 

Tagut 


w 

(ij)tanabut Wai 

menjauhi dan orang- 

orang yang 


fa yattabi’una 
lalu mereka 
mengikuti 


ahsanah(u) 

paling baik 
dari paj^H T^a 

3 v gyi \jj 

. . albafe(i) ulul 

ll“J akal orang-orang 


qaula 

perkataan 




* * 


< 9 <f\\ y y»y mm y * 

w ^ 

yastami'unai 
mendengarkan 


AllaZTna 
orang-orang 
yang 


{17} 


'ibad(i) 

hamba- 

hamba-Ku 


fa basysyfo 
maka gem- 
birakanlah 

Cl 


cjjk di3 


wa ulslkahum 
dan mereka 
itulah 


o* 


hadahumull^hu 
Allah menunjuki 
mereka 


laZTna 

orang-orang 

yang 


uia'jkiif 

mereka 

itulah 


Jim fin-nar(i) 

1 1 dalam api 


o® fjili Ilf ^ "St 


neraka ye 


map tungqiZu afa aqta 'azab(i) kalimatul 

orang akan maka apakah azab kalimat 

anq menolony kamu (Muhammad)_ Iketetapan) 


‘alaihi haqqa Afaman 
atasnya telah maka apakah 
pasti orang yang 




tajrT mabniyyatutj gurafum 
mengalir yang kamar-kamar 
dibangun tdi surgal 




/■“v 

X - 

y 


4 f. 4 

tara 

Warn 

{20} 

kamu 

lihai 

apakah 

tidak 


miq fauqihi 
dari 

atasnya 


gurafum lahum 

kamar-kamar bagi 
(di surga) mereka 


MO 

rabbahum 
kepada Tuhan 


$ei dj\ <0 

(it)taqau iaZTnat bikini] 
bertaqwa orang-orang akan 
_yang tetapL. 


dt 

’AJam nm 13 vukhlifullShul wa'rtaiiahm anharfiil min tahtlhal 


mi'ad(a) 
janji (nya) 


IS yukhlifuliahul 
Allah tidak 
menyalahi 


wa'daliah(i) anhar(u) miq tahtinal 

janji Allah sungai- dari 

sungai bawah|^^ _ 




HI ar^i 
di bumi 


yanabla 
menjadi 
mata air 


< 


> * 


fa saiakahG 
lalu Dia 
mengalirkan 


mS’aq 

air 

(hujan) 


mmas sama t 
dari langit 


aqzala aonaJiafift 

telah bahwasa- 

menurunkan nya Allara 


f Ai^J) ufii Uj)j 4 j 

imrna alwanuhu mukhtalifan zar'am bihT yukhriju 


kemudi- warna- 
nya 


__ _ ----- yuk . 

bermacam- tanaman- dengan- Dia menge- 
macam tanaman nya _ luarkary; 




* albab(i) 

{21} akal 


ii ulil 

bagi orang-orang 
yang mempunyai 


la Zikra fi ZSIika inna hufama(n) yaj'akih® 1 

benar-benar pada yang sesung- ‘ hancur Dia menjadi- 

peringatan demikian itu guhnya kannya 


Ikiifs- 

tkfifo* | 


Ml mV 

If *♦ 


^Qnltialah 


Bun 1 n 

























































Surah Ke - 39 


JuzKe-23 




rr JLy 


!& ” ic> ^ 

fa wailul mir rabbih(i) ^‘ali nurim fa huwa lil islami sadrahu syarahaltahu Afaman 

maka dari di atas maka untuk dadanya Allah maka apakah 

_celakalah _ Tuhannya _ _ cahaya _dia_ Islam (hatinyaj_ lapangkan orang yang 


^laKaian i unarm > a (.anaya uia laiarn \uaui ira;_ - => - - - ^ 

“ .11 ' ML, . u> *i >, ~ 

fvdi fp’J* 

ntubtn(in) ^ ff daiilim * mir, zikrillah(i) 'qulubuhum lil qSsiyati 

{22} yang dalam meretta dari mengingat hati bagi yang 

n\/at^ kpcp<;atan Allah mereka keras 


Inf M ^ ) x 

S -h V _ t y, .S' > V? 1 C * l X X » < * 

jX dt) < - 

minhu taqsyairru ma^aniya mutasyabiham kit^bam hadT^i alisanal nazzala Allahu 

darinya gemetar berulang- serupa yaitu (kitab perkataan paling menurun Allah 

ulang Al-Qur'an) baik kan 

lwa quiQbuhum * juluduhum 

dan hati-hati kulit-kuiit 

mereka mereka 

taltnu Su lnma rabbahum yakhsyauna 

menjadi kemu- Tuhan takut 

lembut dian mereka 

dfjSi 

la±Tna julQdul 

orang-orang kulit-kuiit 

yang 

wa may yasya'(u) may bihT yahdl hudallahi talika 

dan barang Dia siapa dengan- Dia memberi (merupakan) ituiah 

siapa yang kehendaki yang nya petunjuk petunjuk Allah itu 

i "A'/iJi 

ilazTkrillah(i) 
kepada mengingat Allah 
(mengingat janji Allah) 

su’al bi'wajhihT yattaqi Afamay r-,, min had(in) fa mi lahD yudlilillahu 

buruk wajahnya melindungi maka apakah dari orang yang maka tidak Allah sesatkan 

orang yang memberi petunjuk ada baginya 

pfc ! 

taksibun(a) \ma kuqtum 

kerjakan ' apa yang r 

telah kalian 

Jlij 

2uqu li??alimtna wa qTla qiyamah(ti) 

asakanlah pada orang- dan dikatakan Kiamat 

orang yang zaiim 

p 1 -, 

yaumal 

pada 

hari 

^ oZAbl 
azab 

> 9 S' 9 f. ' 

min liaisu ‘aiabu 

dari arah azab 

i i&'z u&Z 

'faatihumul ' ming qablihim la2Tna 

maka datang sebelum orang-orang 

kepada mereka mereka yang (umat) 

v!>' 

Kaiiabal 
telah mendusta- 
kan (rasul-rasul) 


vva la ‘szabu! 
dan sungguh 
azab 


£ Cj!I 

dun-ya 

dunia 


iji'a 


W9 

tLT> 

darabni 
telah Kami 
buat 


fil hayatid hizya Fa azaqahumullahul roci 

pada kehinaan maka Allah menimpakan 

kehid upan _ pada mereka_ 

1% $ 3££ i 

Wa laqad yalamun(a) kind lau akbar(u) 

dan l^Dj mengetahui mereka jika lebih 

sungguh _ besar 


la i/aew'iicnrifal 


Fa azaqahumullahul la yasy'urun(a) 

maka Allah menimpakan tidak mereka 

pada mereka sadari 


✓ > ?. 

akbar(u) Skhirati 

akhirat 


telah Kami dan V.ot mengetahui mereka jika lebih akhirat 

buat sungguh_ besar _ 

^1/ <jf ot S?L^ 

Qur’anan yatazakkarun(a) 1 la'allshum mafealil min 9 ^ ulli qur’ani ft haial 

(yaitu) {27} mengambil agar perum- dari Al-Qur'an dalam ini 

Al-Qur'an pelajaran_mereka pamaan segala 

< 






&\<l 

Qarabaiiaf iu 
Allah membuat 


raj u lar, masalar Qaraballahu 

(yaitu) seorang perum- *n-i- 1 — 

laki-laki (sahaya) 


< ~rLr* 9 ’\™s oy*~ 1 


_.<f Hr 


ysttaqun(a) 
tzo/ bertaqwa 





s ^ • 

±T ‘iwajil 
mempunyai kebeng- tidak 
kokan (didalamnya) 

- K W, 


Waliahum ±T ‘iwajil gatta 

agar = 1 _l 

mereka 


yaituj seorang perum- Allah membuat 1 J Derraqwa ayai iiienipunypi iwucuy- uuarv 

ki-laki (sahaya) pamaan _ _mereka k okan (didalamnya ) _ 

Cji JJb 

'yastawiyani hal li rajulin salamal wa rajulaq mutasyakisuna syuraka’u 

keduanya apakah kepunyaan selamat dan seorang laki- dalam orang-orang 

sama seorang l aki (sahaya) _ perselisihan _ berserikat 

s&i jdfitei. s > £.(?< 

Ojr^ St &j& i 

ayyitun(a) wa innahum mayyituw Innaka ngi laya'lamun(a) \akSaruhum bal alhamdulillah(i) 

dan sungguh akan sesungguhnya kamu 1 * tidak kebanyakan tetapi segala puji 

mereka mati (Muhammad) mengetahui mereka bagi Allah 

i- —— «* -: — »i ii ^ 


mayyitun(a) wa innahum 

akan mati dan sungguh 

(pula) mereka 


t 

takhta?imun(a) 
{31} kalian 

bertengkar 


Ay >5; 

pi & 

.cimn n(^\ ‘inHa rahhiifnm aivamati vaumal 'innakur 





^ o 

Summa 
kemu- {30} 
dian 


39* AZ-ZUM AR 

(Roifibofigan-rombonspm) 


461 


22* Maka apakah orang-orang yang dibu- 
kakan hatinya oleh Allah untuk (menerima) 
agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari 
Tuhannya (sama dengan orang yang hatinya 
membatu)? Maka celakalah mereka yang ha¬ 
tinya telah membatu untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. 

23* Allah telah menurunkan perkataan yang 
paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa 
(ayat-ayatnya) iagi berulang-ulang,? 63 ) ge- 
metar karenanya kulit orang-orang yang 
takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi 
tenang kulit dan hati mereka ketika meng¬ 
ingat Allah. Ituiah petunjuk Allah, dengan 
Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa 
dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak se¬ 
orang pun yang dapat memberi petunjuk. 


Asbabun Nuzul ayat 23 


Aun bin Abdullah menwayat-kan bahwa ayat tra 
diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang suatu 
ketika hendak meng-adakan perbandmgan antara Islam 
dan agama-agama terdahulu, mereka berkata. ’’Wabai 
RasululMi, ceritakanlah tentang agama para pendahulu 
kami (HR Ibnu Jarir) 

24. Maka apakah orang-orang yang me- 
lindungi wajahnya menghindari azab yang 
buruk pada hari kiamat (sama dengan 
orang mukmin yang tidak kena azab)? Dan 
dikatakan kepada orang-orang yang zaiim, 
"Rasakanlah olehmu balasan apa yang telah 
kamu kerjakan" 

25. Orang-orang yang sebelum mereka te¬ 
lah mendustakan (rasul-rasul), maka datang- 
lah kepada mereka azab dari arah yang tidak 
mereka sangka. 

26. Maka Allah menimpakan kepada mereka 
kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sung¬ 
guh, azab akhirat lebih besar, kalau (saja) 
mereka mengetahui. 

27. Dan sungguh, telah Kami buatkan dalam 
Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan 
bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. 

28. (Yaitu) Al-Qur'an dalam bahasa Arab, ti¬ 
dak ada kebengkokan (di dalamnya) agar 
mereka bertakwa. 

29. Allah membuat perumpamaan (yaitu) 
seorang laki-laki (hamba sahaya) yang di- 
miliki oleh beberapa orang yang berse¬ 
rikat yang dalam perselisihan, dan seorang 
hamba sahaya yang menjadi milik penuh 
dari seorang (saja). Adakah kedua hamba 
sahaya itu sama keadaannya? Segala puji 
bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 

30. Sesungguhnya engkau (Muhammad) 
akan mati dan mereka akan mati (pula). 

31. Kemudian sesungguhnya kamu pada 
hari kiamat akan berbantah-bantahan di ha- 
dapanTuhanmu. 


763) Hukum-hukum, pelajaran dan kisah-kisah 
itu diulang-ulang menyebutnya dalam Al-Qur'an 
agar lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap. 
Sebagian mufasir mengatakan bahwa maksudnya 
itu ialah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu diulang-ulang 
membacanya seperti tersebut dalam mukadimah 
surat Al-Fatihah. 



































































€ 


462 


39.AZ-ZUMAR 
(Ramhongar omfao igan 



Orang Kafir Akan Menemui Azab Nernka, 
Sedangkan Orang-orang yang Berbuat Keha- 
ikanAkan msndapatkan Pahalayang Berlipat 
Ganda 

32. Maka siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang membuat-buat kebohongan 
terhadap Allah dan mendustakan kebenaran 
yang datang kepadanya? Bukankah di ne- 
raka Jahanam tempat tinggal bagi orang- 
orang kafir? 

33. Dan orang yang membawa kebenaran 
(Muhammad) dan orang yang membenar- 
kannya, mereka itulah orang yang bertakwa. 

34. Mereka memperoleh apa yang mereka 
kehendaki di sisiTuhannya. Demikianlah ba- 
lasan bagi orang-orang yang berbuat baik, 

35. agar Allah menghapus perbuatan me¬ 
reka yang paling burukyang pernah mereka 
lakukan dan memberi pahala kepada me¬ 
reka dengan yang lebih baik daripada apa 
yang mereka kerjakan. 

36. Bukankah Allah yang mencukupi ham- 
ba-Nya? Mereka menakut-nakutimu dengan 
sesembahan yang selain Dia. Barang siapa 
dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak se- 
orang pun yang dapat memberi petunjuk 
kepadanya. 

37. Dan barang siapa diberi petunjuk 
oleh Allah, maka tidak seorang pun yang 
dapat menyesatkannya. Bukankah Allah 
Mahaperkasa dan mempunyai (kekuasaan 
untuk) menghukum? 

Orang-orang Mukmin Hanya Bertawakal ke¬ 
pada Allah 

38. Dan sungguh, jika engkau tanyakan 
kepada mereka, "Siapakah yang mencipta- 
kan langit dan bumi?" Niscaya mereka 
menjawab, "Allah "Katakanlah, "Kalau begitu 
tahukah kamu tentang apa yang kamu sem- 
bah selain Allah, jika Allah hendak menda- 
tangkan bencana kepadaku, apakah me¬ 
reka mampu menghilangkan bencana itu, 
atau jika Allah hendak memberi rahmat 
kepadaku, apakah mereka dapat mencegah 
rahmat-Nya?" Katakanlah, "Cukuplah Allah 
bagiku. Kepada-Nyalah orang-orang yang 
bertawakal berserah diri" 

39. Katakanlah (Muhammad), "Wahai kaum- 
ku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku 
pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan 
mengetahui, 

40. siapa yang mendapat siksa yang meng- 
hinakan dan kepadanya ditimpakan azab 
yang kekal" 


b<$ SJdql ^ 
dengan 
kebenaran 




wa kazlaba 
dan men¬ 
dustakan 



*#!S @ 

Wa! la£T 
dan orang 
yang 


Oi 




lil-kafirTn(a) 
bagi orang-orang 
yang kafir 


if 


* 1 ' 


1 S 7 


qp 

{33} 


- 177, -w»T~ 

muttamWa’I ' . 


maSwal 

tempat 

tinggal 


fT jahannama 
dalam neraka 
Jahanam 



*1 

ja'ah(u) & 

datang kptE|£ 

kepadanya 


muttaqOh(a) 
orang-orang 
yang bertakwa 


ulS’ika humul 
mereka itulah 


ft 

b=hi 

dengannya 


An*. 

^7 

{34} 


wi*r 

J* 79 K 


muhsinTn(a) 
(bagi) orang-orang 
yang berbuat baik 


V* - 

.77' 

]jj>r 

jazS’ul 

balasan 


< c s s 

wa $addaqa 
dan orang yang 
membenarkan 

«w 


f*I 

c3 JuiJU 


wr~ 


bis sldqi j&'a- 

dengan (membawa) datang 

kebenaran 


'.l \ s* 


TT 


zalika 

itulah 


Ipda rabbihim 
di sisiTuhan 
mereka 


ma yasya’una 'Lahum 

apa yang mereka bagi 

kehendaki mereka 


tajrahum 

pahaia 

mereka 


inn 'arnilh Ini'T nswa'al I'anhum I i \snkaffirall5hii 


wa yaiziyahum 
dan memberi 
mereka balasan 


'amllG 

mereka 

kerjakan 


la±T 

yang 


aswa’al 

paling 

buruk 


' ‘anhum 
dari 
mereka 


Li yukaffirallahu 
karena Allah akan 
menghapus 


siij# 


* TO - 


bi kafin 
yang 

mencukupi 




AlaisallShu 

bukankah 

Allah 


ya'malun(a) 

kerjakan 




. 1 

kSnG ia±T b« atiaartll 

mereka (atas apa) dengan yang 

yang lebih baik 


yudlilillahu 
Allah sesatkan 


wa may 
dan barang 


miq dunih(T) 
selain Dia 


bil iaZTna 
dengan yang 


wa yukhawvvifunska 
dan mereka 
menakuti kamu 


'abdah(u) 

hamba-Nya 


i- *4? 

sSG 


(1 

9 7 7 

C7J 

n • 

N 

^05 


mim mudill(in) 
dari seorang 
yang menvesatkan 

fa m3 lahG 
maka tidak 
ada baginya 

yahdillahu 
Allah beri 
petunjuk 

Wa may 
dan barang 
siapa yang 

{36} 

min had(in) 
dari pemberi 
petunjuk 

fa mfl lahO 
maka tidak 
ada baginya 

<y* 

ii . 

* > 'i\ \ s 

«v ^ 


w 

^ -Zrfl 


khalaqas man 

telah men- siapakah 
ciptakan yang 

sa’altahum 
kamu bertanya 
kepada mereka 

Wa lain 
dan sung¬ 
guh jika 

{37} 

ziritiqam(in) 

mempunyai 

hukuman 

tk ‘azTziq 

Mahaperkasa 

alaisallahu 

bukankah 

Allah 

1*1 li 


3 



mS tad'Gna 
(tentang) apa 
yang kalian seru 

afaraaitum 
maka apakah 
pendapat kalian 

qul 

kata¬ 

kanlah 

layaqulunnallah(u) 
niscaya mereka akan 
mengatakan Allah 

wal arda 
dan bumi 

samawSti 

langit 


V# 

— > > \ 

<^-A. 

durrlht kasyifatu 

bahaya- dapat 

Nya_menghilangkan sembahan itu 


<>* > ^ 

hunna hai bTdurrin 

mereka se- apakah dengan 

bencana 




ar§daniyall§hu 
Allah meng- 
hendaki aku 


jika 


mir| dunillahi 
dari selain 
Allah 




J» “&> 

qul rabmatih(T) 

kata- rahmat-Nya 

kanlah 



T^ » x 


hunna hal 

mereka apakah 

sesembahan 


bi rah matin 
dengan 
rahmat 


S&l 

aradanT 
(jika) Dia meng- 
hendaki aku 


/ 

4 


J 


\$j>\ ^ 3 0 6^31 ^ 


(i’)malu 

bekerjalah 

kalian 


yS qaumi' Qul 

wahai katakanlah 

kaumku (Muhammad) 


mutawakkilun(a) 
orang-orang 
yang bertawakal 


yatawakkalul 

bertawakal 


‘alaihi 

kepada-Nya 







v« 

I * 

ai 


hasbiyaTlah(u) 
cukup Allah 
bagiku 






fa saufa 'amil(un) innT 

maka kelak orang yang sesungguh- 

bekerja (demikian) nya aku (pun) 


aku (pu 

nr 


‘ala makSnatikum 
atas ke mampu an 
kalian 


\ s s 9 4 4 < ^ 


wa yahillu yukTizIhi 

dan ditimpa (yang) 

menghinakan 


h. 

MTn.k 



IdgAm 

Wtrtiri tf i l iiw '. 


4 

May 

■•irrpn 

Jfi'ii imuiU.i 1U 

Miirfd Tawdiih 

MmJd W*Jlh MutliiUI 

MoHit IjlUrh 
Mudd F 4 i‘t| 


‘azabuy ya’tlhi 

azab akan datang 

kepada mu 


















































Surah Ke - i 


JuzKe-24 




T<\ 




nr 

w 


ri 


13.1 ^ ‘jsji, ceiiJi £& cnr m 

(ih)tada fa manih bil-haqq(i) lin n§si kitaba ‘alaikal aq*alna Inna 

mendapat maka barang dengan (mem- untuk Al-Kitab kepadamu telah me- sesungguh- 

petunjuk siapa yang bawa) kebenaran manusia (Al-Qur'an) nurunkan nya Kami 

W9Z - OTV 7 ¥« - mw 

• '\' V' ' i ^ ^ ^ e. t<i< 


glaihim aqta wa ma ‘alaiha yadillu 

atas kamu dan tidaklah atas dirinya dia 

mereka (sendiri) sesat 

7 


fa innama 4alia 

maka sungguh sesat 

hanyalah 


wa map 
dan barang 
siapa yang 


fa linafsihtf) 
maka untuk 
dirinya (sendiri) 


wal lati 
dan 
. yang 


5 6k- (Jjri (*) 

itr matiiihS bins anfusa vatawaffal Allah u ^ hiiA/akilHn) ** 


mautiha 

matinya 


hina 

ketika 


aqfusa 

jiwa 

(seseorang) 


yatawaffal 

mewafatkan 


Allahu 

Allah 


{41} 


/ 


mauta ‘alaihal 

kematian atasnya 


> c 




qada latT 

Dia telah yang 

tetapkan 





fi mangmiha 
dalam tidurnya 


tamut 

mati 


lam 

belum 


5 M y 



ff zalika 
pada yang 
demikian itu 


4 I 

d 

inna 

sesung- 

guhnya 


“1* . Tl 

& t 't, 

l > * -“ *-* 

musamma(n) 


yang 

ditentukan 


I**!/' Jl J I , »A * < 


ji'ai 

^ ila ajalim ukhra wa yurstful 

sampai yang lain dan Dia 

waktu melepaskan 

a 



miq dunillahi 
dari selain 
Allah 


Amit takhazu 
atau mereka 
mengambil 




s ss 

•« <** 


{42} 


yatafakkarun(a) 
mereka yang 
berfikir 


-CT 

tJH 

li qaumiy 
bagi 
kaum 


3 

{43} 


wa laya'qilun(a) 
dan mereka tidak 
berakal 




syai aw 
sesuatu 


i v 


la yamlikuna 
mereka tidak 
memiliki 


kanu 

mereka 


J* 

awalau qul 

apakah kata- 

meskipun kanlah 




4 , »sji^ 

>-> CfjZ'j 

Summa wal-ard(i) 

kemu- dan bumi 

dian 


ciC i5 %£ iililll ^ js 


samawati 

langit 


mulkus lahu 

kerajaan milik- 

Nya 


jamT J a(n) 

semuanya 


syafa‘atu 

syafaat 

(pertolongan) 


lillahisy Qul 

milik kata- 

Allah kanlah 



> X ^ X 

wafcdahusy 

diri-Nya 

(semata) 


zuki rails hu 
disebut 
nama Allah 


w 3 

Wa ' ±5 TAA1 

dan {44} 

apabila 



ilaihi 

kepada- 

Nya 




lazlna zukiral wa iza 

sembahan- disebut dan 

sembahanyang_apabila 



!a yu minQna 
mereka tidak 
beriman 


lazina 
orang-orang 
yang 


qulubul 

hati 


~ W9) :n *» mm 

samawati fatiras MShumma <5ulil yastabsyirun(a) ’hum i^a miq dunihi 

langit Pencipta wahai kata- (451 mereka merasa mereka tiba- selain Dia 

Allah 


(5ulil 
kata- {45} 
kanlah 


yastabsyirun(a) 
mereka merasa 
gembira 


iza 

tiba- 

tiba 


h'U'S & i^\j j£\ 

haina ‘iK^Hilca lahlfitmn antn wasu evahariati naihi wa! ardi 


baina ‘ibadika 
di antara hamba- 
hamba-Mu 


tahkumu 

memutuskan 


ante 

Engkau 


wasy syahadati 
dan yang 
nyata 


gaibi 

yang 

gaib 



¥V 

61 

3 j 



anna 

bahwa 

Wa lau 
dan 
kalau 

{46} 

yakhtalifun(a) 

mereka 

perselisihkan 


\jx& && \ 


miq su’iE bihT laftadau 

dari yang dengan- niscaya mereka 
buruk nya_menebus 


© 

r yabtasibun(a) 

{47} mereka 

perkirakan 

m 


ma‘ahu wa mislahu jamtaw 

besertanya dan sebanyak semuanya 

itu 

- GT 


lahum 
dan jelas 
bagi mereka 

— 





fihi 

di dalam 
nya 


■€ 


39AZ-ZUMAR 
(Rombongan-rombongan) 


463 




Setiop Orang Akan Memetik Buah amalnya 
Sendiri 

41. Sungguh, Kami menurunkan kepadamu 
Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebe¬ 
naran untuk manusia; barangsiapa yang 
mendapat petunjuk, maka (petunjuk itu) 
untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa sesat 
maka sesungguhnya kesesatan itu untuk 
dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang 
yang bertanggung jawab terhadap mereka. 

ORANG-ORANG YANG ZALiM TIDAK DAPAT 
MENGHINDARISIKSAAN HARIKIAMAT 

Syafaat itu Adalah Semata-mata Hak Allah 

42. Allah memegang nyawa (seseorang) pa¬ 
da saat kematiannya, dan nyawa (seseorang) 
yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia 
tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan 
kematiannya, dan Dia lepaskan nyawa yang 
lain sampai waktu yang ditentukan.764) 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum 
yang berpikir. 

43. Ataukah mereka mengambil penolong 
selain Allah. Katakanlah, "Apakah (kamu 
mengambilnya juga) meskipun mereka ti¬ 
dak memiliki sesuatu apa pun dan tidak me- 
ngerti?" 

44. Katakanlah, "Pertolongan itu hanya milik 
Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit 
dan bumi. Kemudian kepada-Nya kamu 
dikembalikan." 

Salah Satu Karakteristik Orang-orang yang 
tidak Beriman kepada Kehidupan Akhirat 

45. Dan apabila yang disebut hanya nama 
Allah, kesal sekali hati orang-orang yang 
tidak beriman kepada akhirat. Namun 
apabila nama-nama sembahan selain Allah 
yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi 
bergembira. 

46. Katakanlah, "Ya Allah, Pencipta langit 
dan bumi, yang mengetahui segala yang 
gaib dan yang nyata, Engkaulah yang 
memutuskan di antara hamba-hamba-Mu 
tentang apa yang selalu mereka perseiisih- 
kan." 

47. Dan sekiranya orang-orang yang zalim 
mempunyai segala apa yang ada di bumi 
dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya 
mereka akan menebus dirinya dengan itu 
dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan 
jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang 
dahulu tidak pernah mereka perkirakan. 

764) Orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah 
sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya; dan 
orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya 
dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. 




















































464 


I 39.AZ-ZUMAR 
(Rombongan-rombongan) 


48. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa 
yang telah mereka kerjakan dan mereka 
diliputi oleh apa yang dahulu mereka seialu 
mernperolok-oiokkannya. 

Safah satu Waiak Manusia yang Buruk 

49. Maka apabila manusia ditimpa ben- 
cana dia menyeru Kami, kemudian apabila 
Kami berikan nikmat Kami kepadanya, 
dia berkata, "Sesungguhnya aku diberi 
nikmat ini hanyalah karena kepintaranku." 
Sebenarnya, itu adalah ujian, tetapi keba- 
nyakan mereka tidak mengetahui. 

50. Sungguh, orang-orang yang sebelum 
mereka pun telah mengatakan hal itu, maka 
tidak berguna lagi bagi mereka apa yang 
dahulu mereka kerjakan. 

51. Lalu mereka ditimpa (bencana) dari 
akibat buruk apa yang mereka perbuat. 
Dan orang-orang yang zalim di antara 
mereka juga akan ditimpa (bencana) dari 
akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan 
mereka tidak dapat melepaskan diri. 

Allah Menentukan kadar Rezeki Hamba-Nya 

52. Dan tidakkah mereka mengetahui 
bahwa Allah melapangkan rezeki bagi 
siapa yang Dia kehendaki dan memba- 
tasinya (bagi siapa yang Dia kehendaki)? 
Sesungguhnya pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
kaumyang beriman. 

LARANGAN BERPUTUS ASA TERHADAP 
RAHMAT ALLAH 

Perintah Segera Bertobat Sebelum Datangnya 
Azab 

53. Katakanlah, "Wahai hamba-hamba- 
Ku yang melampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri! Janganlah kamu berputus 
asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa765) semuanya. 
Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

54. Dan kembalilah kamu kepadaTuhanmu, 
dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum 
datang azab kepadamu, kemudian kamu 
tidak dapat ditolong. 

55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang te¬ 
lah diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dari 
Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu 
secara mendadak, sedang kamu tidak 
menyadarinya, 

56. agar jangan ada orang yang menga¬ 
takan, "Alangkah besar penyesalanku atas 
kelalaianku dalam (menunaikan kewajib- 
an) terhadap Allah, dan sesungguhnya aku 
termasuk orang-orang yang memperolok- 
olokkan (agama Allah)", 

765) Lihat An Nisa'(4): 48, kecuali dosa syirik. 





to 

TO. 

\<\ ^ 
bj. ^ 

izz Summa 
apabila kemu- 
dian . 

ts£S 


'o<M 

khawwalnahu 

da‘ana 

glurrun 

iqsana 

Kami berikan 
kepadanya 

dia menyeru 
kami 

bahaya 

manusia 


.•"r s A r. r. < »>. ’-i 


massal 

ditimpa 


Fa iza 
maka 
apabila 

« 5 PSV 


{48} 


yastalizi'un(a) 
mereka memper- 
olok-olok 


a;—Jj jp&uP U-»J. LU* 

mo lol/mno mu hssl 'ilmfinl uSTtiinM innamR nsL'i minns niVnatam 


wa lakinna fitnatuw fffya bal 'ala'ilm(in) 

akan menjadi fitnah dia sebenar- karena 
tetapi (ujian) (nikmat) nya 

-WTO 


ilmu 


Qiituinu 

(U 

rinya 

*9 


aku 

diberinya 


innarna qaia 

sungguh dia 

h a nyalah berkata 


minna m‘rnatam 

dari nikmat 

Kami 


O iiW / .. Vi ^ x 

La IS I 

agnS fa ma ' mfng qablihim lazma qalahal Qad -. la ya'lamun(a) \ oklarahum 

berguna maka sebelum orang-orang telah mengata- sungguh mereka tidak kebanyakan 

tidak mereka yang kannya mengetahui mereka 


ipfc oU-i Z&& 0 Xf 

ma kasabu sawi’atu I Fa asa bah um vaksibun(a) ma kanu '‘annum 


ma kasabu sayyilltu I Fa asabahum yaksibun(a) 

apa yang mereka (akibat) kejahatan- maka akan menimpa {50} mereka 

usahakan kejahatan mereka bencana usahakan 


ma kanu 
apa yang 
mereka 


•‘annum 

dari 

mereka 


rnS kasabu sawilstu * sayusibuhum 


rnS kasabu sayyi r atu 

apa yang mereka (akibat) kejahatan- 
usahakan kejahatan 


sayusibuhum 
akan menimpa 
mereka 

w 


vir, w 

min ha'uia'l 

di antara 
mereka 




G-ifc dm 

?alamD wai l&£?rra 

mereka dan orang- 

zalim orang yang 


-f»i-~i*— «ar~ — ~ ~w 

rizd£ yabsutur annallaha ya'IamQ ** lAwalam bimu'jizTn(a) *wa ma hum 


izcfa yabsutur 
rezeki melapangkan 


bahwasanya 

Allah 


t,. 

{52} 

mereka 

beriman 


ya 
mereka 
mengetahui 




bimu'jmn(a) *wa ma hum 

melemahkan dan tidaklah 

(berlepas diri) mereka 

„ _ „ T*1 TO 11 

S ol $ 6A- 

■ '. " inna wayaqdir(u) yasya'u II may 

sesung- dan Dia Dia bagi orang 

guhnya menyempitkan kehendaki yang 


bagi benar-benar (terdapat) pada yang 
kaum tanda-tanda demikian itu 

urv* 

i x. 


mir 

dari 


-—-— - ^ 

\&Sri 3 

la taqnatu ' ^afa aqfusihim asrafu la±ina ya ‘Ibadiyal Qul 

jangan kalian atas diri mereka melampaui yang wahai hamba- kata- 

berputus asa sendiri batas hamba-Ku kanlah 




|rahlm(u) 

Maha 

Penyayang 

VS 

gafurur huwal innahu j 

Maha Dia sungguh s 

Pengampun Dia 

&Jr ^ 

annT'a(n) ±unuba yagfiruz innallSha rahmatillah(i) 

emuanya dosa-dosa Dia meng- sesungguh- rahmat Allah 

ampuni nya Allah 

— , 13 fill T 

c3 a 

\ ya’tiyakumul ay ^ling qabli lahO 

datang kepada bahwa sebelum kepada 

kalian Nya 

3 

wa aslimu 1 ila rabbikum Wa anTbQ , 1 

i- dan berserah kepada dan 

dirilah kalian Tuhan kalian kembalilah 

VM - 

\ \\ \Z> ’i. \' 

i u 

mtunzila a ^ sarla Waftabl'D 

apa yang sebaik-baik dan ikutilah 

diturunkan 

___ > >i<''Ti 

la tur|$arun(a) ilimma ’alibu 

{54} kalian tidak kemudian azab 

ditolong 

x . . W ^ f'l w W U M 

iiiai si P$i 

‘a^abu ' ya’tiyakumul ay 'mibg qabli ’ mirmhhlkum ilaikum 

aZab data ka S Nan Pada ^ dariTuhan kalian kalianlff-Sur'anL 

, » - .ym 

~ s * ^ ^ *• \ 

ya hasrata nafsuy Aq taqQla 

alangkah seseorang agar tidak 

penyesalanku mengatakan 

la tasy'urun(a) waaqtum 1 

{55} kalian tidak dan kalian tlba-tl&i' 1 

menyadari 

laminas-sakhirTn(a) kuqtu 

{56} termasuk orang-orang yang adalah 

mem per □ lok-a |o k aku 

w ) liV j 

& U. 5 S 1 ; > 

waing fTjambillahi m3 farrattu v ' 

danse&ung- di sisi Allah apa yang aku 

guhnya EaJaikan ^ 

:- . — ■ 


11 -- w 





































































' ml 

minal-muttaqln(a) 
{57} termasuk orang-orang 
yang bertakwa 


o^=^j C^Jub j) J^aS 


hadgnT 
memberi aku 
petunjuk 



lau taqula Au 

kalau (ada yang) atau (agar 
berkata jangan) 


I J .yUl <j£5 Ofe 3# jl 


fa akuna 
maka aku 
akan menjadi 


‘azaba taral hlna taqula Au 

azab melihat ketika (ada yang) atau (agar 

berkata jangan) 


CZ Zgj) 

t»ha fa kazzabta ayatl 

dengan- tetapi kamu keterangan- 

nya mendustakannya keterangan-Ku 


mm. % 

ciAj -As ^ • oa ■ 


ja’alka 
telah datang 
kepadamu 


qad Bala 

sungguh sebenar- 

nya 


{58} 


minal-muhsinTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang berbuat baik 


39. AZ-ZUMAR 

tambona an-rombonaan) 


465 


* 


57. atau (agar jangan) ada yang berkata, 
"Sekiranya Allah memberi petunjuk 
kepadaku, tentulah aku termasuk orang- 
orang yang bertakwa" 

58. atau (agar jangan) ada yang berkata 
ketika melihat azab, "Sekiranya aku dapat 
kembali (ke dunia), tentu aku termasuk 
orang-orang yang berbuat baik" 

59. Sungguh, "sebenarnya keterangan- 
keterangan-Ku telah datang kepadamu, 
tetapi kamu mendustakannya, malah kamu 
menyombongkan diri dan termasuk orang 
kafir" 


all sji 




rninal-kafirTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang kafir 


,3 

wa kuqta 
dan kamu 
malah 


was takbarta 
dan kamu menyombong¬ 
kan diri 


s » 'i ,>>.>> i. •y \ "L * 

flrQr^JprJ |3>jj <Sj-> j; 

aiaisa muswaddah(tun) * wuiuhuhum ‘alallahi kazabu lazina taral 


aiaisa 

bukankah 


muswaddah(tun) 
menjad 
hitam 


wujuhuhum 

wajah-wajah 

mereka 


‘alallahi 

terhadap 

Allah 


kazabu 

mereka 

berdusta 


lazina 
orang-orang 
yang 

w 


taral 

kamu 

lihat 


\yS\ ci$\ ® 


(It)taqau 

mereka 

bertakwa 


lazTnat 

orang-orang 

yang 


Wa yunajjillahul 
dan Allah 
menyelamatkan 


W 

{60} 


lil-mutal^abbirTn(a) 
untuk orang-orang yang 
menyombongkan diri 


maswal 
tern pat 
tinggal 


fT jahannama ' 
dalam neraka 
Jahanam 




( 


lit CJjo* 

ANShu yahzanun(a) ’wa la hum 

Allah tOlj berdukacita dan mereka 

tidak 


ijiJl 

su u 

keburukan 
(di hari Kiamat) 


> > 

p ^ * 

lla yamassuhumus 

tidak menimpa 
mereka 






bi mafazatihim 
dengan keberun- 
tungan mereka 


- w - iv - 

& S'S> A3 

-i.j 1 wakilfun) — !< “" *- - = — 


syai iw 
sesuatu 


maqalTdus Lahu 

kunci-kunci bagi-Nya penjaga 

(Maha Pemelihara) 


ala kulli 
atas sega la 


wa huwa 
dan Dia 


kulli syai’iw 
segala sesuatu 


khaliqu 

Pencipta 


uls' ft a 
mereka 


bi ayatillahi 
kepada ayat- 
ayat Allah 


kafaru 

mereka 

kafir 





wal-ard(i) 
dan bumi 


sarnawati 

langit 


(>< t ^ »> 1 ?■ >> 

Js Q® p-* p 

syVbhcir & budu **ta‘inurCln!b afa gairallahi Qul khasirun(a) numul 

wahai aku kalian makaapakah katakanlah {63} orang-orang mereka 

menyembah 


__ menyi _ 

jJj ® 

iSTn minacablik(a) wa ilalla±Tna ilaika uhiya Wa laqad iahihv»f?b 


la'murClnnr 
kalian 
menyuruhku 


i gairallahi 
maka apakah 
selain Allah 


Qul 
katakanlah 
(Muhammad) 


khasirun(a) 
orang-orang 
yang rugi 


numul 

mereka 

(adalah) 


sungguh 

jika 


ming qablik(a) 
sebelum 
kamu 


wa ilalla±Tna 
dan kepada 
orang-orang 


ilaika 

kepadamu 


uhiya 

telah 

diwahyukan 


Wa laqad 

dan {64} 
sesungguhnya 


jahilGn(a) 
orang-orang 
yang bodoh 




i AO I 

szy 

akan tetapi (hanya {65} 
kepadaJAIIah 






minal-khasirln(a) 
termasuk orang-orang 
yang rugi 


<yj^b 

wa la takunanna 
dan sungguh 
kamu menjadi 


‘amaluka 

amalmu 




la yahbatanna 
niscaya akan 
gugurlah 


Lr 5 *’ 

asyrakta 
kamu menyekutu- 
kan (Allah) 


— ' ^ & s' X l i ^ 

«J«iS (jp- \j*J 


qadrih(I) haqqa 
peng- sebenar- 

agungan-Nya benarnya 



war 


minasy-syakinn(a) 
termasuk orang-orang 
yang bersyukur 


0 % ZJ& 

wa kufn fa’bud 

dan hendaklah (Allah) 
jadilah disembah 


Perbedaan Kectdaan Orang yang Bertakwa 
dengan Orang yang Mendustakan Hari Kiamat 

60. Dan pada hari kiamat engkau akan 
melihat orang-orang yang berbuat dusta 
terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bu¬ 
kankah neraka Jahanam itu tempat tinggal 
bagi orang yang menyombongkan diri? 

61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang 
yang bertakwa karena kemenangan mereka. 
Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak 
bersedih hati. 

62. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia 
Maha Pemelihara atas segala sesuatu. 

63. Milik-Nyalah kunci-kunci (perbendaha- 
raan) langit dan bumi. Dan orang-orang 
yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka 
itulah orang yang rugi. 

GAMBARAN TENTANG KEKUASAAN ALLAH 
DI HARI KIAMAT 

Peringatan Supaya Menjauhi Kemusyrikan 

64. Katakanlah (Muhammad),"Apakah kamu 
menyuruh aku menyembah selain Allah, 
wahai orang-orang yang bodoh?" 

65. Dan sungguh, telah diwahyukan 
kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang 
sebelummu, "Sungguh, jika engkau mem- 
persekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah 
amalmu dan tentulah engkau termasuk 
orang yang rugi. 

66. Karena itu, hendaklah Allah saja yang 
engkau sembah, dan hendaklah engkau 
termasuk orang yang bersyukur." 

Beberapa Peristiwa yang terjadi pada Hari 
Kiamat 

67. Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi 
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada 
hari Kiamat, dan langit digulung dengan 
tangan kanan-Nya.766) Mahasuci Dia dan 
Mahatinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan. 


Asbabun Nuzul ayat 67 


Abdullah berkata SjrSeseorang ahli kitab datang 
kepada Rasulullah, m mengatakan, 'Wahai Abal 
Qasyim telah sampai kepadamu bahwasannya 
Allah mem ikul makhluk-makhluk tm pada satu jari 
langit pada satu jari, bumi pada satu jan, tumbuhan 
pada satu jari dan juga bintang, maka Rasulullah 
tertawa sehingga tampak giginya, kemudian Allah 
menurunkan ayat mi. (HR Ibnu Khuzmmah dan 
Ibnu Jarir) 


766) Ayat ini menggambarkan kebesaran dan 
kekuasaan Allah dan hanya Dialah yang berkuasa 
pada hari Kiamat 
































































€ 


466 


39. AZ-ZUMAR 
(Rombongan-rombongan) ] 


68. Dan sangkakala pun ditiup, maka ma- 
tilah semua (makhluk) yang di langit dan 
di bumi kecuali mereka yang dikehendaki 
Allah. Kemudian ditiup sekali lagi (sangka¬ 
kala itu) maka seketika itu mereka bangun 
(dari kuburnya) menunggu (keputusan 
Allah). 



69. Dan bumi (padang Mahsyar) menja- 
di terang benderang dengan cahaya 
(keadilan)Tuhannya; dan buku-buku (per- 
hitungan perbuatan mereka) diberikan 
(kepada masing-masing), nabi-nabi dan 
saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan 
keputusan di antara mereka secara adil, 
sedang mereka tidak dirugikan. 


70. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan 
dengan sempurna sesuai dengan apa 
yang telah dikerjakannya dan Dia lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan. 


71. Orang-orang yang kafir digiring ke 
neraka Jahanam secara berombongan. 
Sehingga apabila mereka sampai kepa- 
danya (neraka) pintu-pintunya dibukakan 
dan penjaga-penjaga berkata kepada me¬ 
reka, "Apakah belum pernah datang ke- 
padamu rasul-rasul dari kalangan kamu 
yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu 
dan memperingatkan kepadamu akan 
pertemuan (dengan) harimu ini? "Mereka 
menjawab, "Benar, ada," tetapi ketetapan 
azab pasti berlaku terhadap orang-orang 
kafir. 


72. Dikatakan (kepada mereka), "Masuki- 
lah pintu-pintu neraka Jahanam itu, (ka¬ 
mu) kekal di dalamnya." Maka (neraka 
Jahanam) itulah seburuk-buruk tempat 
tinggal bagi orang-orang yang menyom- 
bongkan diri" 


73. Dan orang-orang yang bertakwa ke¬ 
pada Tuhannya diantar ke dalam surga 
secara berombongan. Sehingga apabila 
mereka sampai kepadanya (surga) dan 
pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga- 
penjaganya berkata kepada mereka, "Ke- 
sejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berba- 
hagialah kamu! Maka masuklah, kamu 
kekal di dalamnya" 


74. Dan mereka berkata, "Segala puji 
bagi Allah yang telah memenuhi janji- 
Nya kepada kami dan telah memberikan 
tempat ini kepada kami sedang kami 
(diperkenankan) menempati surga di 
mana saja yang kami kehendaki." Maka 
(surga itulah) sebaik-baik balasan bagi 
orang-orang yang beramal. 



qaj b* ( Jr**** h^j 

*** fil 'irHi wa man fis samAwati man fa aa'ina fis sQri . .7*' 


HI ardi 
(ada) dibumi 


wa man 
dan siapa 
yanq 

mm tv 


fis samawati 
(ada) dilangit 


man 

siapa 

jam_ 


fa sa'iqa 
maka matiiah 
(semua makhluk) 

®r 


fis sQri 

dalam Wa nufll *a 

sangkakala dan ditiuplah 

.■ J 


wjr 


S' (J* 

yaqzurun(a)** qiyamuy ' fa i±a hum ukhra ffhi nutikha Siinrima sya'allah(u) man ilia 


mereka menunggu berdiri makatiba- 
(keputusan Allah) (bangkit) tiba mereka 


(tiupan) padanya ditiuplah kemudi- 
yang lain an 


Allah 

kehendaki 


orang kecuali 
yang 


'.sy i 

wa ji'a kitabu wa wudi'al raSbiha bi nuri ardu Wa asyraqatil . 

dan Kitab dan Tuhannya dengan bumi (padang dan terang looj 

didatanqkan (catatan amal) diletakkan cahaya Mahsyar) benderang 

- - » > *? 

o yJjz/l 7&J j 

_ i— _V_ ._ '’km Inin-ahum wa audiva worv svuharlS’i I. _ 


la yu?lamun(a) 
mereka 


wa hum 
dan 


tidak dianiaya 


bil haqqi 
dengan 
benar (adil) 


bainahum 
di antara 
mereka 


wa qudiya 
dan diberi 
keputusan 


wasy syuhada’i 
dan para 
saksi 


bln rvabjyyma 
para nabi 


/-N 

- y« . 

yaf'alun(a) bi ma a'lamu wa huwa 
{70} mereka dengan lebih dan Dia 

kerjakan apa yang mengetahui 


P rtAC’i j^j 

. \t ; t ^ ^ i I hmiM J omil'a+ iz t alii I mfoim \A/ii iffiviat 




,6 " 


ma 'amilat 
apa yang 
ia kerjakan 




kullu nafsim 
tiap-tiap 
jiwa 


Wa wuffiyat ,- Q , 

dan loyj 


dicukupkan 


ja’uha i±a 

mereka sampai apabila 

kepadanya (Jahanam) 

VI 


5S i#£- 


zumara(n) 
secara berbon- 


dony-bondonc^ 


O^L) 

rusulum * ya’tikum 
Rasul-Rasul datang kepada 
kalian 

uar 



i talam khazanatuha ' lahum wa qala abwabuha 


i ilajahannama 
ke neraka 
Jahanam 


kafaru 

mereka 

kafir 




lazTna 

orang-orang 

yang 

-w 


Wa slqal 
dan 

digiring 


i X > 


* s > 


talam 

apakah 

tidak 


khazanatuha 

penjaga- 

penjaganya 


lahum 

kepada 

mereka 


a qala 
dan 
berkata 


pintu- 

pintunya 


fUtFlTSt 

dibukakan 


js»i imiLri im lina’a * v/i in^irrinaknm * rahhikiim avati * ‘alaikum VJlIdna 


tyaumikum liqa’ 

(di) hari pertemuan 

kalian (yang dasyat) 


wa yurizirunakum 
dan mereka mem¬ 


peringatkan kalian 


rabbiloim 

Tuhan 

kalian 


ayati 

ayat-ayat 


‘alaikum yatlQim 

atas kalian mereka 

bacakan 


X4 ’77 S “ili 


'alal-kafirin(a) 
atas orang-orang 
yang kafir 


‘azabi 

azab 


kaiimatul 

ketetapan 


haqqat 
telah pasti 


wa la kin 
akan tetapi 


bala 

benar 


*• 


' Z' ^-1 ^ • * * 1 1 * ' S S 1 |> » I < » - 

tSjr* 


qalu 

mereka ih) 

berkata 

wow-— 

r\ 

A i VV ■ 


rna^wal fa bi’< 
tempat maka sang at 
tin qq ai_buruk 


fiha 
di dalamnya 


khalidina 

kekal 


jahannama 

neraka 

Jahanam 


abwaba 
(ke) pintu- 
pintu 


ludikhulu 

masuklah 


i(lad 

dikatakan (7U 




f s' 


ilal jannati 
ke surga 


mbbahum 

Tuhan 

mereka 


(it)taqau 

mereka 

bertakwa 



jzi 3$j ujt? 


n 


yang 


{72} 


Wa sTqal 
dan 
diantar 


\< 9> \' 


la. 


lahum wa qala 
kepada dan 

mereka berkata 


abwabuha 

pintu- 

pintunya 


wa futihat 
dan dibukakan 


^ 4 l >.> 9>9\ * 

vt j* ~ j? ii ^ ri-^ uU 

LU;;): f1 /kulrik^ flMiim ‘^Idilzi im xalonrtim . r 


rj 


r*i 

► > 9 


ja'uha 
mereka datang 
kepadanya 


\ - I 2" 


mutakabbirtn(a) 
orang-orang yang 
menyombongkan diri 






iia 

apabila 


hatta 

sehingga 


t 


w 

khalidln(a) 

{73} kekal 

(di dalamnya) 


fad khuluha 
maka 

masukilah (surga’ 


tibtum 

bahagialah 

kalian 


‘alaikum ’salamun JchdZflma.til'W 

atas kalian kesejahteraan penjaga- 

_ peniaqanya_; 


£ji\ Cjjij iZj 71Z 4$\ A 


ard a 
bumi 


wa auraSanal 
dan dia mewariskan 
kepada kami 


wa'dahu 

janji-Nya 


/*N 

V5/ 


sadaqana 

(telah)’ membenarkan 
pada kami 


'amillnta) 


{74} (bagi) orang-orang 
yang beramal 

























































Surah Ke - 40 


Juz Ke - 24 


j* 1 


nv 


rt 


> 


CT 


bi hamdi yusabbifiQna 

dengan 




mereka 

bertasbih 


M S^JJl 

'alamln(a) rabbi I 
{75} seluruh Tuhan 
alam 


arsyi 

'Arsy 


min haulil 
dart sekeliling 


haffina 

melingkar 


% 

mala’ikata 

malaikat 


&Jh 

Wa tarat 
dan kamu 
akan melihat 


rvfy 

liltahi hamdu wa qfial tfifhaqqf ftainahum wa qutfiya rabliihirn 
bagi segala dan dengan di antara mereka dan diberi Tuhan 

Allah puji dikatakan benar (adil) (makhluk) keputusan mereka 




40* GAPIR 

(Yang Mengampuni) 


467 




75* Dan engkau (Muhammad) akan melihat 
malaikat-malaikat melingkar di sekeliling 
'Arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya; 
lalu diberikan keputusan di antara mereka 
(hamba-hamba Allah) secara adil dan 
dikatakan, "Segala puji bagi Allah, Tuhan 
seluruh alam" 


GAFIR 

Makkiyyah 

surah ke-40 \ 85 ayat 



4A1 


rahim 

Maha Penyayang 


ratimanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


ip' Mx 

Gafin? 'alim(i) ‘azTzil minallahil 

Yangmeng- 12} Maha Yang dari Allah 

ampuni Mengetahui Mahaperkasa 

- ra -— 




s 'A& tPM v&J' 


hy£wal ills Ea ilaha 
Dia selain tidak ada 
Tuhan 


zit-taul(i) 
Yang memiliki 
karunia 


‘iqabi 

hukuman 


kitabi 

Al-Kitab 

(Al-Qur'an) 


JoJ^ 

syadTdil 
(yang) sangat 
keras 


\jy& <y$\ VJ. 

kafaru la±Tna illal fi ayatillahi Ma yujadilu 

kafir orang-orang kecuali tentangayat- tidak (ada) 

yang _ ayat Allah memperdebatkan 


jSE © 

VV, V 

Taqzilul 

Diturunkan { 1 } 


taub! wa qabilit 

tobat dan Yang 

menerima 


o 

♦ t * 

w 

maslr(u) 
{3} tern pat 

kembali 


fla mTm 
Ha MIm 


✓ 

iambi 

dosa 


<ci\ 


f* 

I qablahum 
sebelum 
mereka 


qpumu 

kaum 


Kazzabat 
telah mendusta- 
kan Rasul 




{4} 


ftl-bilad(i) 
di negeri 


taqallubuhum 
keberhasilan 
usaha mereka 


1 wr. - «* -;-«v- :— o —. 

* t 'i ^ y y &y« 9 > • 

Xjb^cjA <->\y>>l\j 

hi rasHlihim knllii ummatim utn hnmmnt * mim ha'Hihim wal ah-^ahii 


bi rasQlihim 
terhadap Rasul 
mereka 


kullu ummatirn 
tiap-tiap umat 


wa ham mat 
Dan telah 
merencanakan 


mim ba'dihim 
setelah 
mereka 


nuhiw 

Nub 




i.-5 akhaituhum 
maka Aku 
azab mereka 


s 9 

«>u 

ftaqqa 

kebenaran 





bihil II yudkhi^O 

dengannya untuk 

melenyapkan 


bil batili 
dengan 
yang batil 


ijjit 


wa jadalu 
dan mereka 
membantah 


ollf 


rabbi ka 
Tuhanmu 


kalimatu 

ketetapan 

(siksa) 


9 * S 

haoqat 

telah pasti 


31 & 


Wa kaialika 
dan 

demikianlah 


A 

V 

{5} 


li ya’khuiuhu 
untuk 

menangkapnya 


lio of S<& 




'iqab(i) 

hukuman-Ku 


kana 

ada 


fa kaifa 

maka bagaimana 
(pedihnya) 


Jyi\ ci$\ Q 

'arsya yahmilunal AllaiTna nar(i) asbabun lannahum kafaru ‘alal iazTna 

Arsy mereka (malaikat) {6} neraka penghuni sesungguh- mereka atas orang- 

memikul yang 


'annahum 
sesungguh- 
nya mereka 


kafaru 

mereka 

kafir 


‘alal IazTna 
atas orang- 
orang yang 


0^ 4 at ^.<1 

wa yastagfirQna 
dan meminta 


< 9> *>S 

fi 

bfhT wa yu’minQna 
kepada- dan mereka 
Nya beriman 


9 ms 

rabSihim bi hamdi 

Tuhan dengan 

mereka memuji 


a) tp- 


i ? y ■" s* 1 \ p y • " 


wa ilmarj rftOmahMM 

dan iirnu rahmat 


kulia syai’ir 
segala sesuatu 


'j 'yy*' 

was.i ta rabbana amanu 

Engkau Tuhan mereka beriman 

meifputS kamt (seraya berkata) 


yagrurka falfl 

membuat maka 

kamu tertipu janganlah 

n 


Xi 


yusabbihuna haulahu wa man 
mereka di se- dan siapa 

bertasbih ke filing nya yang 






Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 

PENENTANGAN TERHADAP AGAMA PASTI 
MENEMUI KEGAGALAN 

Orang-orang Mukmin Janganlah Terperdaya 
oleh Kemakmuran Orang-orang Musyrikin 

1, HaMfm 

2. Kitab ini (Al-Qur'an) diturunkan dari Allah 
Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui, 

3- yang mengampuni dosa dan menerima 
tobat dan keras hukuman-Nya; yang memi¬ 
liki karunia. Tidak ada tuhan selain Dia. 
Hanya kepada-Nyalah (semua makhluk) 
kembali. 

4. Tidak ada yang memperdebatkan ten- 
tang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang 
yang kafir. Karena itu janganlah engkau 
(Muhammad) tertipu oleh keberhasilan 
usaha mereka di seluruh negeri. 

5. Sebelum mereka, kaum Nuh dan go- 
longan-golongan yang bersekutu setelah 
mereka telah mendustakan (rasul) dan se- 
tiap umat telah merencanakan (tipu daya) 
terhadap rasul mereka untuk menawannya 
dan mereka membantah dengan (alasan) 
yang batil untuk melenyapkan kebenaran; 
karena itu Aku tawan mereka (dengan azab). 
Maka betapa (pedihnya) azab-Ku? 

6* Dan demikianlah telah pasti berlaku ke¬ 
tetapan Tuhanmu terhadap orang-orang 
kafir, (yaitu) sesungguhnya mereka adalah 
penghuni neraka. 

Para malaikat Bertasbih kepada Allah dan 
Mendoakan Orang-orang Mukmin 

7. (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy 
dan (malaikat) yang berada di sekelilingnya 
bertasbih dengan memuji Tuhannya dan 
mereka beriman kepada-Nya serta memo- 
honkan ampunan untuk orang-orang yang 
beriman (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, 
rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi 
segala sesuatu, maka berilah ampunan 
kepada orang-orang yang bertobat dan 
mengikuti jalan (agama)-Mu dan peliharalah 
mereka dari azab neraka. 






















































| - 40.GAEIR 

^ ■3 405 (Yang Mengampuni) J^g T 

8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke 
da lam surga Adn yang telah Engkau jan- 
jikan kepada mereka, dan orang yang saleh 
di antara nenek moyang mereka, istri-istri, 
dan keturunan mereka. Sungguh, Engkau- 
lah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana, 

9. dan peliharalah mereka dari (bencana) 
kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau 
pelihara dari (bencana) kejahatan pada hari 
itu, maka sungguh, Engkau telah menganu- 
gerahkan rahmat kepadanya dan demikian 
itulah kemenangan yang agung." 

Keinginan Orang-orang Kafir Hendak Ke- 
luardari Neraka 

10. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir, kepada mereka (pada hari Kiamat) 
diserukan, "Sungguh, kebencian Allah 
(kepadamu) jauh lebih besardaripada ke- 
bencianmu kepada dirimu sendiri, ketika 
kamu diseru untuk beriman lalu kamu 
mengingkari nya." 

11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, 
Engkau telah mematikan kami dua kali 
dan telah menghidupkan kami dua kali 
(pula), lalu kami mengakui dosa-dosa ka¬ 
mi. Maka adakah jalan (bagi kami) untuk 
keluar (dari neraka)?" 

12. Yang demikian itu karena sesung¬ 
guhnya kamu mengingkari apabila diseru 
untuk menyembah Allah saja. Dan jika 
Allah dipersekutukan, kamu percaya. 
Maka keputusan (sekarang ini) adalah 
pada Allah Yang Mahatinggi, Mahabesar. 

Kewajiban Menunaikan Ibadah kepada Allah 

13. Dialah yang memperlihatkan tanda- 
tanda (kekuasaan)-Nya kepadamu dan 
menurunkan rezeki dari langit untukmu. 
Dan tidak lain yang mendapat pelajaran 
hanyalah orang-orang yang kembali 
(kepada Allah). 

14. Maka sembahlah Allah dengan tulus 
ikhlas beragama kepada-Nya, meskipun 
orang-orang kafir tidak menyukai(nya). 

15. (Dialah) Yang Mahatinggi derajat-Nya, 
yang memiliki Arsy, yang menurunkan 
wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa 
yang Dia kehendaki di antara hamba- 
hamba-Nya, agar memperingatkan (ma- 
nusia) tentang hari pertemuan (hari 
Kiamat), 

16. (yaitu) pada hari (ketika) mereka ke¬ 
luar (dari kubur); tidak sesuatu pun keada- 
an mereka yang tersembunyi di sisi Allah. 
(Lalu Allah berfirman), "Milik siapakah ke- 
rajaan pada hari ini?" Milik Allah Yang Ma- 
ha Esa, Maha Mengalahkan. 




anM 

Engkau 


9 > -T 9 S S 

fripOGJ 

l wa’attahum 

Engkau janjrkan 
kepada mereka 

9 

M 

innaka 
sungguh 
Engkau 


wa adkhilhurrt 

dan masukkanlah Tuhan 

mereka kami 


K 

s'* ^ 

wa zurnyyatihim 
dan keturunan 
mereka 


azwSijihtfn 
dan istri-istri 
mereka 


— 1 

9 '1/ i9 

mm Sba'ihtm 
dan nenek moyang 

■maria - 


(Uij <!>■ 

{8} 


sayyi’Sti 
(dari) kejahatan- 
kejahatan 


taqi: 

Engkau 

pelihara 


wa man 
dan siapa 
yang 


sayyi’at(i) 
(dari) kejahatan- 
kejahatan 


Waqihimus 
dan peliharalah 
mereka 


hakim(u) 

Mahabijaksana 


i: 

Innal 

sesungguh- rgi 
nya 1 J 


'azTm(u) 
yang besar 


fauzul 

kemenangan 



Od 


jA 

huwal 

dia 

(adalah) 


wa ialika 
dan demikian- 
lah itu 


'S'\ 


rahimtah(u) 
Engkau telah 
merahmatinya 


t*jt 

«r 

Ju*3 


fa qad yaufna ! i2ir| 

maka pada hari 

sungguh_itu (Kiamat) 


&> 

& «- 


mim maqtikum 
dari kebencian 
kalian 


akbaru 
lebih besar 


la maqtullahi 
sungguh kebencian 
Allah (padamu) 


yunadauna 
mereka diseru 
(dihari Kiamat) 


.X- 

V-/ 

{10} 




fa takfurun(a) 
lalu kalian 
mengingkari 


Ja 

ilal Tmani 
kepada iman 


tud'auna 
kalian diseru 



kafaru 

mereka 

kafir 


A 

a 

ketika 


jiij 

' arjfusakum 
terhadap diri kalian 


jj Li(jcjol lL* i bo j 

______a . 


X X' <> S'9 S S 




bi ±unubina 
dosa-dosa 
kami 


fa‘ tarafna 
lalu kami 
mengakui 


(te)nataini 
dua kali 


wa ahyaitanas 
dan Engkau 
hidupkan kami 


(iS)nataini 
dua kali 


amattanaS 
Engkau mati- 
kan kami 


rabbana Q^JCI 
Tuhan mereka 

kami berkata 


ill 


SSL 


du'iyallahu 
diserukan me¬ 
nyembah Allah 


i±a bi annahO 
apabila karena 

sesungguhnya 


fQS 0 si* 

{11} 


* Jslikum 
(yang) demikian 
itu 


miq sabll(in) 
dari jalan 


"■ - 

\jr\9 oij 


Tli khurdjim 
untuk keluar 
(dari neraka) 


fan# 

adakah 

maka 


IHIShil 

bagi 


' fal hukmu 
maka keputusan 
sekarang ini 


tu’rninD 

kalian 

percaya 


bifu 
dengannya 


yusyrak 

disekutukan 


OXJ 

wa iy 
dan jika 



<* ' 

wahdahO 
dengan meng- 
esakan-Nya 


iii ji . 3 . j£S\ 

wayunazzllu ayatihT yurTkum la±T Huwal kablr(i) ^"'al tyylj 

dan Dia ayat-ayat memperlihatkan yang Dialah {12} Mahabesar Yang 

menurunkan 


ayatihT 
ayat-ayat 
kekuasaan-Nya 


\ d 

a 4 

yunlbtu) may 

{13} kembali orang 

1 (kepada Allah) yang 


yurTkum 
memperlihatkan 
kepada kalian 


■jiiiyyil 

Yang 

Mah a tinggi 


1M 

nia 

kecuali 



yatazakkaru 

mendapat 

pelajaran 


minac camS'l * lakum 


minas sam§'i 
dari langit 


lakum 

untuk; 

kalian 


0 3jji&T ;/ ij 


{14} 


kaftrun(a) 

orang-orang 

kafir 


karihai 

membenci 

(nya) 


wa lau 
walaupun 


lahud dTna 
beragama 
kepada-Nya 



'mJM 

Fad‘ull§ha 
maka sembahlah 
Allah_ 


Si > S c o5^Vi <^33 ci 

** ruha 


may T ala rfifn amrihT 
siapa atas dari perintahNya ruh 

yang (wahyu) 


yulqir zul-'arsy{;) 

Dia me- (yang) mempunyai 

nurunkan 'Arsy 


darajati fiafrud 

derajat-Nya Yang 

tinggi 


OJjJC Jt <S& pi jSi J S>o* i\jxi 

layakhfa barizun(a) hum Yauma „ talaq(i) yaumat li yur|±ira min ‘IbSdihT 


tidak bangkit 

tersembunyi (dari kubur) 


Yauma talaq(i) yaumat li yuqiira min ‘IbSdihT yasyatl 

pada {15} pertemuan hari supaya member! dari hamba- Dia 

hari (akhirat) peringatan hamba-Nya kehendalu 


0 

qahhar(i) wahidil 
{16} Yang Maha Yang Esa 
Mengalahkan 

“TknrFr 


1 


^ 9S-C 


^ ^ p\3 


syai’(un) minhum ala'ISN 
sesuatu- dari bagi Allah 

pun mereka 

sf.TTT’ TT" 






















































Ly^^'Tl &j)J\ pa |\v^> 4jill 7£j>\ 

izil qulubu azifati yaumal ’Waantirhum 7^\ hisab(i) sarful inallaha 

ketika hatihati yang dekat hari dan berilah mereka {17} perhitungan- sangat sesungguhnya 

(menyesal) peringatan Nya cepat Allah 

V 


^yj 


SjLlillt jaj-GLl 


wa !a 
dan tidak 
penolong 


min hamTmiw 
dari teman 
setia 


m§ iiz zalimtna 
tidaklah bagi orang- 
orang yang zalim 


kazimin(a) 
(karena) menahan 
kesedihan 


"1ST 


hanajiri ladal 

(menyesak ke) sampai 

kerongkongan_pada 


0 ijiaii jp. cj ^ 'zl% a; 


{19} 


sudur(u) 
(dalam) dada 


tukhfi? 
di sembunyi- 
kan 


I-I 


~w 


wa m3 
dan apa 
yang 


TO 

> 


a yum 
mata 
(pandangan) 


kha'inatal 

khianat 


Ya'lamu 
Dia 
mengetahui 


• ^A i 
{18} 


yuia'(u) 

dipatuhi 


^ > z .* * s Mr 

OjPJo ul-wij 


la yaqduna 
mereka tidak (dapat) 
menghukum 


miq dunihT 
dari selain 
Dia 


yad'una 

mereka 

menyeru 


wal la±Tna 
dan orang- 
orang yang 


biftiaqq(i) ""** 
dengan 
hak(adil) 




w r~ 


yaq^T Wallahu 

Dia yang dan 

menetapkan Allah 


<3 

wncTrr. 


ijy 


yasTru Awalam 

mereka dan apakah 
berjalan tidak 


{ 20 } 


basTr(u) 

Maha 

Melihat 


C5 




,mT‘ul 
Maha 

Mendengar 


"hs 

huvvas 

Dia 


~wr 

&\U 

innalldha 
sesungguh¬ 
nya Allah 

y^r~ 


bisyai'(in) 
dengan se- 
suatu pun 


<Ja$ Jfj7\ (j 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 


kanu 

adalah 


lazina 
orang-orang yang 


mereka {mendustakan rasul) 


‘aqibatul 

akibat 


kana 

ada 


ksifa 

bagaimana 


fa yaqzurG 
maka mereka 
memperhatikan 


fil arqi 
di bumi 


. .cr, • 771 

fa sikhimiill^hii fil strrf! u/a a43ran miUAA/ata\M Ifininhiim acv/aHHn 'hum l^anfi 


fa akha2ahumull8hu 
maka Allah mengazab 
mereka 


fil ar^i 
(peradaban) 
di bumi 


wa a&Srari 
dan bekas- 
bekas mereka 


^T 

bi annahum 
karena 
mereka 


quwwataw 

kekuatan 

(nya) 


’minhum 
dl antara 
mereka 


asyadda 

lebih 

hebat 


’hum kanu 

mereka adalah 

mereka 


0 Mlt 777* $ 7? Cj %/h 

Malika miwwaq(in) minallani ’lahurn kSna wa ma bi i:unubihim 

demikian itu {21} dari seorang dari (siksa) bagi ada dan karena dosa- 

pelindung 


minallani 
dari (siksa) 
Allah 


’lahum 

bagi 

mereka 


wa ma 
dan 
tidak 


bi i:unubihim 
karena dosa- 
dosa mereka 


'iiipulTii 


innahQ fa'akhalahumuilah(u) 

Sesung- maka Allah mengazab 
guhnya Dia_mereka 


fa kafaru 
lalu mereka 
kafir 


bi Syatini 
dengan ayat- 
ayat Kami 


) 

mOsin 
Musa 


arsalna 
Kami telah 
mengutus 


bil bayyinSti 
dengan bukti-bukti 
yang nyata 

«*l ■ 


rusuluhum 

Rasul-Rasul 

mereka 

w 


JLaJj 

Wa laqad 
dan 

sungguh 


* rr * 
{ 22 } 


lUi 


jqdbin 

hukuman 

(Nya) 


* 9 

ta’tThim 
datang kepada 
mereka _ 

> 9 'u ” 

syacUdul 
sangat keras 


k§nat 

ada 


•* 

qawiyyuri 

(Dia) 

Mahakuat 


/ t~ ^ 


% si&; 


wa qarQna 
dan Qarun 


wa hamSna 
dan Haman 


A 

v 

mubTn(in) 
yang nyata 


** ** 

bil fysqqi 
dengan 
kebenaran 


mm — wr 

4-\&- 


es 

jS'ahum Fa lammi 

(Musa) datang maka 

kepada mereka tatkala 



l»> ^ ^ 7 I/* 

was tahyQ 
dan biarkan 
hidup 


< " 
A 

maahQ 

bersamanya 



sahirung 
Musa adalah 
seorang ahli sihir 

"W 


amanQ 

mereka 

beriman 


iT^I pii yi» 

abnaa! (uq)tulu qalnq 
anak-anak bunuhlah mereka 
laki-Eaki berkata 





kaidul 
tipu daya 




u 


wa m§ 
dan 

tidaklah 


i BSffi l -*■ Mudrf siiAii Y^witjh 

•9 M.itUi iMjfM 


fill 




40. GAFIR 

{Yang Mengampuni) 


469 



17. Pada hari ini setiap jiwa diberi ba- 
lasan sesuai dengan apa yang telah diker- 
jakannya. Tidak ada yang dirugikan pada 
hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat per- 
hitungan-Nya. 


18. Dan berilah mereka peringatan akan 
hari yang semakin dekat (hari kiamat, 
yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di 
kerongkongan karena menahan kesedih¬ 
an. Tidak ada seorang pun teman setia 
bagi orang yang zalim dan tidak ada ba- 
ginya seorang penolong yang diterima 
(pertolongannya). 

19. Dia mengetahui (pandangan) mata 
yang khianat767) dan apa yang tersem- 
bunyi dalam dada. 


20. Dan Allah memutuskan dengan kebe¬ 
naran. Sedang mereka yang disembah 
selain-Nya tidak mampu memutuskan 
dengan sesuatu apa pun. Sesungguhn¬ 
ya Allah, Dialah Yang Maha Mendengar, 
Maha Melihat. 

Pelajaran-pelajaran yang da pat Diamhil 
dari Kisah Nabi Musa a.s. 

21. Dan apakah mereka tidakmengadakan 
perjalanan di bumi, lalu memperhatikan 
bagaimana kesudahan orang-orang yang 
sebelum mereka? Orang-orang itu lebih 
hebat kekuatannya daripada mereka dan 
(lebih banyak) peninggalan-peninggalan 
(peradaban)nya di bumi, tetapi Allah 
mengazab mereka karena dosa-dosanya. 
Dan tidak akan ada sesuatu pun yang 
melindungi mereka dari (azab) Allah. 

22. Yang demikian itu adalah karena se¬ 
sungguhnya rasul-rasul telah datang ke¬ 
pada mereka dengan membawa bukti- 
bukti yang nyata768) lalu mereka ingkar; 
maka Allah mengazab mereka. Sungguh, 
Dia Mahakuat, Mahakeras hukuman-Nya. 

23. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
Musa dengan membawa ayat-ayat Kami 
dan keterangan yang nyata, 

24. kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun; 
lalu mereka berkata, "(Musa) itu seorang 
penyihirdan pendusta." 

25. Maka ketika dia (Musa) datang kepada 
mereka membawa kebenaran dari Kami, 
mereka berkata, "Bunuhlah anak-anak 
laki-laki dari orang-orang yang beriman 
bersama dia dan biarkan hidup perem- 
puan-perempuan mereka." Namun tipu 
daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. 


767} Pandangan kepada hal-hal yang terlarang, 
seperti memandang kepada perempuan yang bukan 
mahramnya. 

768) Mukjizat, hukum-hukum, dan ajaran-ajaran yang 
dibawanya. 



























































4 


470 


40.GA.FIR 

(Yang Mengampunft 


26. Dan Fir'aun berkata (kepada pembesar- 
pembesarnya),"Biaraku yang membunuh 
Musa dan suruh dia memohon kepada 
Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir 
dia akan menukaragamamu atau menim- 
bulkan kerusakan di bumi." 

27. Dan (Musa) berkata, "Sesungguhnya 
aku beriindung kepada Tuhanku dan Tu- 
hanmu dari setiap orang yang menyom- 
bongkan diri yang tidak beriman kepada 
hari perhitungan." 

28. Dan seseorang yang beriman diantara 
keluarga Fir'aun yang menyembunyikan 
imannya berkata, "Apakah kamu akan 
membunuh seseorang karena dia berkata, 
"Tuhanku adalah Allah" padahal sungguh, 
dia telah datang kepadamu dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dari 
Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, 
maka dialah yang akan menanggung 
(dosa) dustanya itu; dan jika dia seorang 
yang benar, niscaya sebagian (bencana) 
yang diancamkannya kepadamu akan 
menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang yang 
melampaui batas dan pendusta. 

29. Wahai kaumku! "Pada hari ini kerajaan 
ada padamu dengan berkuasa di bumi, 
tetapi siapa yang akan menolong kita 
dari azab Allah jika (azab itu) menimpa 
kita?" Fir'aun berkata, "Aku hanya menge- 
mukakan kepadamu, apa yang aku pars- 
dang baik; dan aku hanya menunjukkan 
kepadamu jalan yang benar" 

30. Dan orang yang beriman itu berkata, 
"Wahai kaumku! Sesungguhnya aku kha¬ 
watir kamu akan ditimpa (bencana) se- 
perti hari kehancuran golongan yang ber- 
sekutu, 

31. (yakni) seperti kebiasaan kaum Nuh, 
Ad, Samud dan orang-orang yang da¬ 
tang setelah mereka. Padahal Allah tidak 
menghendaki kezaliman terhadap ham- 
ba-hamba-Nya" 

32. Dan wahai kaumku! "Sesungguhnya 
aku benar-benar khawatir terhadapmu 
akan (siksaan) hari saling memanggil, 769) 

33. (yaitu) pada hari (ketika) kamu berpa- 
ling ke belakang (lari), tidak ada seorang 
pun yang mampu menyelamatkan kamu 
dari (azab) Allah. Dan barang siapa dibi- 
arkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada 
sesuatu pun yang mampu memberi pe¬ 
tunjuk" 


769) Hari kiamat itu dinamakan hari panggil 
memanggil karena orang yang berkumpul di Padang 
Mahsyar sebagian memanggil sebagian yang lain 
untuk meminta tolong. 



'**■*' '"'min all mu’minum rajulum Wa q§!a "’’hisabO) bi yaumil la yu’minu 

dari (yang) beriman seorang pria dan (dia) {27} perhitungan dengan tidak 

keluarga (kepada Musa) 


j P-SrL? JAai cJL1P 

nine 5 anl'iil 'C.,..,-. r,T 


akhafu 

aku 

takut 


innj rabbah(u) 

sungguh kepada 
aku Tuhannya 


wal yad'u 
dan hendaklah 
dia berdoa 


musa 

Musa 


aqtul 

membunuh 


zaruni 

biarkan 

aku 


fir'aunu Wa 

Fir'aun dan dia 

berkata 


fasad(a) ^ fil ardi ^ yuzflira ay au * dTnakum yubaddila ay 

{26} kerusakan dibumi dia akan bahwa atau agama kalian dia akan bahw; 


yuzlfiira 
dia akan 
menimbulkan 


dTnakum 
agama kalian 


yubaddila ay 
dia akan bahwa 

menukar 


» 


mutakabbiril 
orang yang me- 
nyombongkan diri 


W~ IV 

&Z - 5 

cP02 

ming kulli 
dari setiap 


uf x x 

rUJ 


wa rabbikum 
danTuhan 
kalian 


Cboc- c>j. 


bi rabbT 
kepada 
tuhanku 


‘uitu 
aku ber¬ 
iindung 


inn i 

sesungguh- 
nya aku 


mQsa Wa gala 

Musa dan dia 

berkata 


rajulum 
seorang pria 
(dari Qibthi) 


Wa qa!a 
dan (dia) 
berkata 


bi yaumil 
dengan 
hari 


la yu’minu 
tidak 
beriman 


Si 


rabbiyallalui yaqula 

Tuhanku dia 

Allah mengatakan 


ay 

karena 


raj u Ian 
seseorang 
laki-laki 


ataqtuluna 
apakah kalian 
akan membunuh 


Tmanahu 

keimananya 


»■ ; ,, u . >, 

oij y&it 

kazibaq yaku wa iy *mir rabbikum 

seorang adalah dan jika dariTuhan 

pendusta 




yaku 

adalah 

dia 


’mir rabbikum 
dariTuhan 
kalian 


bil bayyinati 
dengan bukti-bukti 
yang nyata 


w r 




lazT 

yang 


yusibkum 
akan ditimpakan 
kepada kalian 




sadiqay 

benar 


yaku 

adalah 

dia 


wa iy 
dan jika 


kazibuh(u) 

dustanya 


fa ‘alaihi 
maka 
atasnya 


Y3 qaumi r _ 01 kazzab(un) musrifung huwa man la yahdT innallSha Va'idukum 

wahai {28} pendusta melampaui dia orang tidak memberi sesungguh- diancamkan 

kaumku batas yang petunjuk nya Allah pada kalian 

U 


W 

02 

mim yar^uiuna 

dari menolong 

kita 


yy yb & Apt p 

yan^uiuna fa may fil-ardi zahirTna * yauma mulkul Wumul 

meriolonq maka siapa di burini berkuasa hari ini kerajaan bagi 

kalian 


fil-ardi 
di burini 

is 


iSi) ^ o^l»r oi 

wa m3 ma ara ilia ' ma urTkum fir’aunu qato jS’ana Iq ba’siliahi 

dan apa yang kecuali aku tidak kemukakan Fir'aun dia (azab itu) datang jika siksaan 

tidak aku pandang pada kalian berkata kepada kami Allah 

i%n 


inn? y3 qaumi §mana la±T Wa qalal 

ngguh wahai beriman orang dan {29} 

aku 


inn? y5 qaumi 
sungguh wahai 

aku kaumku 


amana 

beriman 


lazT 

orang 

yang 


Wa qalal 
dan 
berkata 


rasyad(i) 
yang benar 


sabilar 

jalan 


ahrfrkum 

kecuali aku beri 

petunjuk kalian 


J Sa 

TTTT., qaumi da’bi Misla ahzab(i) yaumil mi&ta ' ‘alaikum 

Mnh kaum keadaan seperti {30} golongan yang hari seperti atas kalian takut 

* t> erS ekutu n-in) 


hari 
(kehancuran) 




takut 
(bencana) ^ 


Loll? Agi liiHSj odA- 

lil-'ibad(i) ?ulmal yurTdu wa mallahu \mimba‘glihim wallaiTn 
{31} kepada hamba- kezaliman dia meng- dan tidaklah setelah dan orang-o 

hamba(Nya) hendaki Allah mereka yang datai 


J 

llazTna wa SamQda wa 
dan orang-orang dan Samud dan 'Ad 
yang datang 


^ ^ ^ Ai // i ^ t 

CtyO* ojy jbJJl {JL Q[ 

mud'birTnta) tuwalluna Yauma tanad(i) yaumat ‘alaikum akhafu innT Wa / a 

ke belakang kalian hari {32} saling hari atas kalian aku takut sungguh dan wahai 

berpaling 


tanad(i) 
saling 
memanggil (kiamat) 


akhafu 
aku takut 
(siksaan) 


innT myaqm 

sungguh dan wahai 

aku kaumku 


min had(in) fa mS lahQ yuSfililiahu wa may Tinin'asim(in) minallahi Ima iakum 


i 

min had(in) 
{33} dari pemberi 

petunjuk 


yudliliHSh 

Allah 

sesatkan 


1 may 
dan barang 
siapa yang 


'a$im(in) 
dari 

penyelamat pun 



■ . : 


► Oiilqiililti 

_ - , 



I* 


^■dar^^ tidak adai 

(siksa) Allah bog I 

. 111 7^7'T 

Modrl SiSjTi l.tW«l4h 
r.i4dd Wrtjib M 


































































ilicl 

^ v r ^ 

fT syakkirn 'fa ma ziltum 
berada dalam maka kamu 

keraguan senantiasa 

H II 


yab'asallahu 
Allah mengutus 


i •) 3 tii ji. 






bih(t) 1 ja’akum mimma 

dengan- dia datang dari apa 

nya kepada kalian yang 

W 




.> * 




musrifum 

melampaui 

batas 


huwa man 

dia orang 

yang 


yudillullahu 

Allah 

menyesatkan 


kazalika 

demikianlah 


rasula(n) 

seorang 

rasul 


mim ba'dihT 
setelahnya 


A 

bi gairi sulfanin 
tanpa alasan 

fT ayatillahi 
pada ayat-ayat 

Allah 

yujadiluna 

mereka 

membantah 

a 

o Vpi/ 

nillazTna . , 

orang-orang {34} 

yang 

murtab(un) 

(dan) 

ragu-ragu 

JiJjS \j~*\ \z1a 

kazalika amanu wa ‘irjda! lazlna ‘iqdallahi maqtan 

demikianlah mereka dan di sisi orang- di sisi kemurkaan 

beriman orang yang Allah 


If 

atiiiurin 
datang kepada 
mereka 

-- 

kabura 

sangat 

besar 

fir'aunu Wa qala 

Fir'aun dan 

berkata 

^ . « 

/*"S Iw ^ 

re 3U>- 
V * * * 

jabbar(in) 

{35} yang sewenang- 
wenang 

mutakabbiriri Qalbi 

orang yang hati 

sombong 

,l4=>.£ 

MB 

>V / t v 

yatba'ullahu 
Allah menutup 

T 

‘ala kulli 
atas setiap 

1*1“ 


CjCZA 

Asbabas 

pintu-pintu 


- m 

{36} 


kaziba(n) 
(adalah) seorang 
pendusta 


; kbl cir" 6-*'-^ 

asbab(a) la'allT sarhal IT ^nu ya hamanub 

pintu-pintu ablugul agar bangunan untukku bangun- wahai 

(langit) sampai a ku yangtinggi lah Haman 

n; - 19 - ra -~- — 

la azunnuhu wa inm musa ilftHshi fa aftali’a samawati 

menyangka dan sesung- Musa kepada maka aku langit 

dia 


wa mm 
dan sesung- 
guhnya 


<ld ilnhi 
kepada 
tuhan 




'anis-sabil(i) 
dari jalan 
(yang benar) 


wa sudda 
dan dia 
dihalangi 


up 

‘amalihT 

perbuatannya 


yj 

>T> 


fa aftaii'a 
maka aku 
akan meiihat 


su u 
buruk 


li fir‘auna 
bagi Fir'aun 


Jlij \ry Vi 

{37} 


s’* > 

CJ-J 

zuyyina 
di jadikan 
indah 




wa kazalika 
dan demikianlah 


lfl£T 

yang 


Wa qalal 
dan 

berkata 


& 




fCs ”, i* - 

rasyad(i) sabTlar 

{38} (yang)benar jalan 


ft tabab(in) 
dalam 
kerugian 


ilia 

kecuali 


fir'auna 

Fir'aun 


kaidu 
tipu daya 


wa ma 
dan 

tidaklah 


Jlai 


ahdikum 
aku akan tunjukkan 
pada kalian 


. * i 


(it)tabi‘Qni 
ikutilah aku 


ya qa umit 
wahai 
kaumku 



hsya Skhirata wa innal mafifanwA dun-ya bayatud ha±ihil innama Ya qauwmi 

dia akhirat 


wa innal 
dan sesung- 
guhnya 

v# 


mata'(uw) 

(hanyalah) 

kesenanqan 


dun-ya 

dunia 


hayatud 

kehidupan 


innama Ya qauwmi 
sungguh wahai 

hanyalah kaumku 


iza 
ikan 
asan 

IB 


misiaha ilia 
sebanding kecuali 

dengannya 


fa la yujza 
maka ia akan 
diberi balasan 


sayyi’afaq 

kejahatan 


‘amila 

dia 

mengerjakan 


Man 

barang siapa {39} 
yang 


qarar(i) 
yang kekal 


darul 

negeri 


x> X 




mu minuri 
beriman 


wa huwa 
dan dia 



*ot o*J 


M 7" 

t- • jaJo 


saliham amila wa man 

kebaikan dia me- dan barang 

ngerjakan siapa yang 


BP 


' £ < 9 > sX * ^ A> ^ 



fa ula’ika 
maka mereka 
itu _ 

j j.i ^ 7 ■ - 

“* 'M»d4d-silAt»TAvvl»flh 
dtt r*Tutt^sfl 

Murid Wuritn 

.VI mid * jfq 


A 


ujl[ ^ GAFIR 471 Ik 

(Yang Mengam puni) _HHr 

34. Dan sungguh, sebelum itu Yusuf te- 
iah datang kepadamu dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu se¬ 
nantiasa meragukan apa yang dibawanya, 
bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, 
"Allah tidak akan mengirim seorang rasul 
pun setelahnya" Demikianlah Allah mem- 
biarkan sesat orang yang melampaui ba¬ 
tas dan ragu-ragu, 

35. (yaitu) orang-orang yang memperde- 
batkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang 
sampai kepada mereka.770) Sangat besar 
kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan 
orang-orang yang beriman. Demikianlah 
Allah mengunci hati setiap orang yang 
sombong dan berlaku sewenang-wenang. 

36. Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman! 
Buatkanlah untukku sebuah bangunan 
yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, 

37. (yaitu) pintu-pintu langit, agar aku 
dapat meiihat Tuhan Musa, tetapi aku te- 
tap memandangnya seorang pendusta" 
Dan demikianlah dijadikan terasa indah 
bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan 
dia tertutup dari jalan (yang benar); dan 
tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah 
membawa kerugian. 

38. Dan orang yang beriman itu berkata, 
"Wahai kaumku! Ikutilah aku, aku akan me- 
nunjukkan kepadamu jalan yang benar. 

39. Wahai kaumku! Sesungguhnya kehi¬ 
dupan dunia ini hanyalah kesenangan 
(sementara) dan sesungguhnya akhirat 
itulah negeri yang kekal. 

40. Barang siapa mengerjakan perbuatan 
jahat, maka dia akan dibalas sebanding 
dengan kejahatan itu. Dan barang siapa 
mengerjakan kebajikan, baik laki-laki mau- 
pun perempuan sedangkan dia dalam 
keadaan beriman, maka mereka akan ma- 
suk surga, mereka diberi rezeki di dalam- 
nya tidak terhingga. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Peietak ilmu tajwici dan segi praktik adalah 
Rasulullah saw. karena Al-Quran turun kepada 
betiaij dari Allah swt melalui Jibrii, ialu para 
sahabat menenmanya dari beliau, para tabi'in 
dari para sahabat* dan seterusnya hingga 
sampai kepada ktta secara mutawatir. 

Adapun peletaknya dari segi kaidab dan 
masalah-masalah ilmiabnya diperseiisihkan. 
Ada yang mengatakan; Abu Aswad ad-Duaii. 
Ada yang mengatakan, Abu Uba»d Qasim 
bin Salam Dan ada yang mengatakan seta in 
mereka. 


770} Mereka menolak ayat-ayat Allah tanpa alasan 
yang datang kepada mereka. 






















































Surah Ke - 40 


JuzKe-24 


€ 


472 


40.<3lFIR 

(Yang Mengamp&tij) 


41. Dan wahai kaumku! Bagaimanakah 
ini, aku menyerumu kepada keselamatan, 
tetapi kamu menyeruku ke neraka? 


42. (Mengapa) kamu menyeruku agar kafir 
kepada Allah dan mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu yang aku tidak mempu- 
nyai ilmu tentang itu, padahal aku menye¬ 
rumu (beriman) kepada Yang Mahaper- 
kasa, Maha Pengampun? 


43. Sudah pasti bahwa apa yang kamu 
serukan aku kepadanya bukanlah suatu 
seruan yang berguna baik di dunia mau- 
pun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat 
kembali kita pasti kepada Allah, dan se¬ 
sungguhnya orang-orang yang melam- 
paui batas, mereka itu akan menjadi 
penghuni neraka. 

44. Maka kelak kamu akan ingat kepada 
apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku 
menyerahkan urusanku kepada Allah. 
Sungguh, Allah Maha Melihat akan ham- 
ba-hamba-Nya." 

45. Maka Allah memeliharanya dari keja- 
hatan tipu daya mereka, sedangkan Fir- 
'aun beserta kaumnya dikepung oleh 
azab yang sangat buruk. 

46. Kepada mereka diperlihatkan neraka, 
pada pagi dan petang, dan pada hari ter- 
jadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat 
diperintahkan), "Masukkanlah Fir'aun dan 
kaumnya ke dalam azab yang sangat keras!" 

47. Dan (ingatlah), ketika mereka berban- 
tah-bantah dalam neraka, maka orang 
yang lemah berkata kepada orang-orang 
yang menyombongkan diri, "Sesungguh¬ 
nya kami dahulu adalah pengikut-peng- 
ikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan 
sebagian (azab) api neraka yang menimpa 
kami?" 


48. Orang-orang yang menyombongkan 
diri menjawab, "sesungguhnya kita semua 
sama-sama dalam neraka karena Allah te- 
lah menetapkan keputusan antara ham- 
ba-hamba-(Nya)" 

49. Dan orang-orang yang berada dalam 
neraka berkata kepada penjaga-penjaga 
neraka Jahanam; "Mohonkanlah kepada 
Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas 
kami sehari saja." 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Tema ilmu tajwid adalah kata-kata Al-Qur'an 
dari segi buruf-hurufnya, pengucapannya yang 
tepat, dan pencapaian tepat melafalkannya 
dengan. bagus. : Sebagian ulema menambahkan 
tema tajwid dengan hadits Nabi saw. Namun, 
jumhur uiama berpendapat bahwa tema ilmu 
tajwid hanyalah Al-Qur'an 



■— 

- .<*> * 's 

wa tad'OrtEinl 
dan kalian 
menyeruku 


ilcsn nciirjfi * 


ilan najati 
kepada 
keselamatan 


ad‘ukum 
menyeru kalian 


rna IT 
mengapa 
aku 


* C > x 

Wa ya qaumi 
dan wahai 
kaumku 


malaisa bihi wa li^vrika billahi li akfura Tad'unani "llan-nar(i) 


ma laisa bthl wa usyrika 

apa yang dengan- dan me- 


tidak 


nyekutukan 


billahi 

kepada 


li akfura 
agaraku 
ingkar 


Tad'OnanT 

kalian 

menyeruku 


ilan-rtar(i) 
{ 41 } kepada 


# @ js& t a 

rama "qaffar(i) ^ iS| ‘azTzii 1 ad'ukum wa ana Vilmuw bihl 


La jarama 
tidak ragu {42} 


"^affar(i) 

Maha 

Pengampun 


ilal ‘azTzii 
kepada yang 
Mahaperkasa 


menyeru kalian 


bihl 

ilmu dengan- bagiku 
nya 

fT 


---— «i - vw i*i n 

i^i\\ % O r j!'a A dl CS 


fil akhrati 
di akhirat 


¥» “ 

>&\ 

^nar(i) 

neraka 


wa la 
dan 
tidak 


fid dun-ya ' 
di dunia 






ashabun 
(akan menjadi) 
penghuni 


da'watuq lahu laisa ilaihi "'tad'unanT anfiamfl 
seruan baginya bukanlah kepada- kalian menyerukan apa 
(berquna) nya kepadaku (yang) 

- v# - li - 

'a' 

ob 

maraddana wa anna 
tempat kem- dan sesung- 
bali kami guhnya 


\ i^upp, musriffna wa annal ilallahi mar 

mprpka orang-orang yang dan sesung- (adalah) temf 

melampaui batas ~ - 1 - J ~ AM ~ U u ~ 


'J 

wa annal 
dan sesung¬ 
guhnya 


imrl \fc/o i ifcnAAAfirli i * lalritm 


A 


amri 

urusanku 


wa ufawwidu 
dan aku menyerahkan 
(tawakal) 


lakum 

kepada 




ilallahi 
(adalah) 
kepada Allah 




■ if } 


{44} 


ma aqulu 
apa yang 
aku katakan 


Fa satazkuruna 

maka kelak kalian {43} 




sayyi*5fi 
(dari) kejahatan 


1 ¥ 

j\% c 

An naru 

neraka {45} 


Fawaqahuliahu 
maka Allah 
melindunginys 


bil-'ibad(i) 
hamba-hamba- 
Nya 


basTrum 

Maha 

Melihat 




i ingat 


innallaha 

sesungguhnya 

Allah 


%\Ji 

klatlahio ^ 
kepada 
Allah 


v&Ji ip. Ak? Jb gCj 

"’azabO) su’ul 'Ttrauna ^ "bi all wa haqa ma makaru 

buruk 


azab(i) 

azab 


dengan 

kaum 


VJH ~ 


haqa 
dan 

mengepung 


apa yang mereka 
tipudayakan 


ipi.il isiui \yji> gz 

adkhilii sa'ah(tu) \aqumus vJayauma wa 'asylyya(n) guduwwaw ‘alaiha 




masukkanlah Kiamat 


raqumus 

terjadi 


— fir 


dan 

pada hari 


dan petang 


guduwwaw 

(pada) 

pagi 


‘alaiha 

atasnya 


yJraduna 
mereka dihadapkan 
(diperlihatkan) 


: \ - > t 


yatahajjuna 
mereka berbantah- 
bantahan 

v« v# 


6 

Wa i± 
dan 
ketika 


/■*% 
* m i 

o 

{46} 


cJ-AJ' li' 




'azab(i) 

siksa(nya) 


asyaddal 
(yang) sangat 
k eras 


fi^auna 

Fir'aun 


11 . 11 VM " — If 

i - ! = _til . —** (n univrili irl ^ ftn ntiri ^ 


kunna inna 

adalah sesungguhnya 
kami kami 

11 i 


(is)takbaru 
menyombongkan 
diri (pemimpin) 


>fii 


minan-nar(i) 
dari neraka 


» < 

* *•> 

naslbam 
bagian 
(siksa) 


H 

isa 

‘anna 
dari kami 


lil lazTnas 
kepada orang- 
orang yang 


du'afS’u 
orang-orang yang 
lemah (pengikut) 

u mm 


fa yaqulud 
lalu 

berkatalah 


fin nari 
di neraka 



,H if ms .. 

Z 3 lil p 

aqtum fa hal taba'aq 1 lakum 

kalian maka pengikut- pada 

apakah 


; ii u - wit- - ii v/ 

silvdPi $ iSj. SJjji 

innaliaha fiha kullun inna {is; 


taba'aq ^ lakum 

pengikut- pada 

pengikut kalian I 


innallfiha 
sesungguhnya 
Allah 


fiha 

di dalam- 
nya 


ulluq 

masing- sesungguh- 
masing nya kami 


(is)takbaru 
mereka menyom- 
bongkan diri 


lazTnas 
orang-orang 
yang 


eil M 3) 

Oalal I 


Qaiai 

berkata 


{47) 


4 A S|i @ p- a 

li khazanati ^ fin n^ri ^ laifna Wa q§lal bainal 1bad(i) \fakama 

kepada di dalam orang-orang dan {48} di antara Diatelah 

neraka 


kepada 

penjaga 


orang-orang 
yang 

"Vi - 


dan 

berkata 

11 


di antara 
hamba-hamba 


Dia telah 
memutuskan 


{49} 




minal-'azab(i) 
dari azab (mereka) 


yaumam ’anna 
sehari dari kami 



yukhaffsf 
agar Dia 
meringankan 



£ x 4 


Irabbakum 

Tuhan 

kalian 


, ^ 'I X V - 

ij 


(ud)‘u 
mohonkanlah 




ji. lr niiF-i- .il 

Muttu 

■* WWd IteMlMn 





























































Surah Ke-40 


Juz Ke - 24 






ivr 


Xi 


$li olp'l 

qalQ bil-bayyinat(i) 

mereka dengan bukti-buk 
berkata yang nyata 

IV 

' rusulukum 

ti Rasul-Rasul kalian 

’ScJs JJe £$ liu 

* ta’tTkum 'awalam Qalu 

datang kepada ada tidak mereka berkata (pen- 

kalian (dia) apakah jaga-penjaga jahanam) 

dalam kecuali 

kesesatan 

** ksfirma du'a’ul wa ma fad'u q§lu caia 

orang-orang doa dan maka mereka ya 

kafir tidaklah berdoalah berkata 

GjJI dJj 

dun-yS fil hayatid amanQ wal lazTn 

dunia dalam mereka dan oran< 

kehidupan beriman orang yan 

w ww 

\]J LlJLui J [2)\ 

a rusulana (a naqsuru Inna 

3 - Rasul-Rasul Kami benar- sesungguh- {50} 

ig Kami benar menolong nya Kami 

^ 1 ^ 

p-frjJ** cXUJJaJ' J ? 

\ ma'ziratuhum zalimlna l^yanfe'uz 

permintaan orang-orang tidak P 

maaf mereka yang zalim berguna 1 

WaW 

^ 

j) jf 

luma asyhad(u) 

'ada {51} saksi-saksi 

lari (hari Kiamat) 

- KTH ----- 

1 > S 

1 tj*i fM 

yaqumut v)a y^uma 

berdiri clan 

pada hari 



yj* GLm iai \j 


mQsal 

Musa 


atainS 
Kami telah 
memberikan 


Wa laqad 
dan 

sungguh 


*SJ 

{52} 




■ijJi tS "aliii 

lar(i) sQ'ud 'walahum la'natu wa lahumul 

seburuk- 
buruk 


dar(i) 

tempat 

tinggal 


dan bagi 
mereka 


dan bagi 


Jj! 0 v C~x£==Jl 


Hudaw 

petunjuk 


SjSr 

{53} 


kitab(a) 
Kitab (Taurat) 


isra’ilal 

Israil 


w 

ciH 

tiani 


i ^ 

wa'dallahi 
janji Allah 


£»i ^ 


inna 

sesung- 

guhnya 


'"fasbir 
maka bersabarlah 
kamu 


/*v 

* 01 ♦ 

{54} 


t*r 


y o 

biyb 

wa auraSna 
dan Kami 
wariskan 





huda 

petunjuk 


•tfVl JjV <4^=>j 


^ albab(i) 
pikiran (yang 
sehat) 


^il ‘asyiyyi 
pada waktu 
petang 


Si*'' 

rabfjfka 

Tuhanmu 


A 

bi hamdi 




S If- 


li ulil 

bagiyang 
mempunyai 


wa zikra 
dan peringatan 


li zaml 


i&ka 



dengan 

memuji 1 

dan 

bertasbihlah 

untuk dosa 
kamu 




19 

o\ 

O 

yujSdiluna 

lamina 

Innal 

mereka 

orang-orang 

sesung¬ 

{55} 

membantah 

yang 

guhnya 


* \C 

li 

was tagfir 
dan mohon 
ampunlah 


v<i 


wal-ibkar(i) 
dan pagi 


(racum 

(keinginan akan) 
kebesaran 


9 * * > /»* ** 4 ^ ^ > ) < O P ^ ^ 

=»<3 oj. r*-4— 

ff sudurihim in ' atahum ^ bi cairi sultSnin ^ 


t p**« 

S£ 




LSI > 


ff $udurihim 
dalam dada 
mereka 

ft 


in 

tidaklah 


atahum 
ia datang 
pada mereka 


bi gairi suttanin 
tanpa alasan (bukti) 


<^Ct 


samT'ul 

Maha 

Mendengar 


huwas 

Dia 


innahu 
sesung- 
guhnya Dia 


& A, 

Mi 

billah(I) 

kepada 

Allah 


#i_5 

fas ta‘i£ hihalinlhfil ^ ' ma hum 


bibaliglh(i) 

mencapainya 


ma hum 
tidaklah 
mereka 


ekbani 
lebih besar 


wal ar^i 
dan bumi 


samawati 

langit 




0 - u-Si 


La khalqus 
sungguh 
penciptaan 


'O' 

{56} 


ba?Tr{u) 
Maha 
Melihat 


I 571 layalamun(a) 

13 mereka 

tidak mengetahui 


nSsi 

manusia 



¥* 




wa ISkinna nfliil 

akan tetapi manusia 


min khalqin 
dari 

penciptaan 


wa ‘amilus SmanQ 

dan mereka mereka 

Jiengerjakan _ beriman 




dM <sj~i lij 

warba$Tru 


wal lamina 
dan orang- 
orang yang 


dan orang yang 
melihat 


a‘ma 
orang-orang 
buta 


yastawil Wa ma 

sama dan 

tidaklah 



qalTlammlf ** 1 * *" ' 

sedikit sekali 

li 


tatazakkarun(a) 
kalian 

ambil pelajaran 



> Qalcfslnh 

ld^4im 


wa lal-musT'(u) 
dan tidak orang 
yang berbuatjahat 

M*tiO J.Vl.: 


O' 


laill 

r-lrfritl »l|aii T««riijtft 

W.tjit* MhH4UI 
liwim 
Fir<i 



J$t 40. gAfir 

H (Yang Mengampuni) J |Hr 

50. Maka (penjaga-penjaga Jahanam) 
berkata, "Apakah rasul-rasul belum datang 
kepadamu dengan membawa bukti-buk- 
ti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, 
sudah datang" (Penjaga-penjaga Jaha- 
nam) berkata/Berdo'alah kamu (sendiri!)" 
Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia 
belaka. 

51. Sesungguhnya Kami akan menolong 
rasul-rasul Kami dan orang-orang yang 
beriman dalam kehidupan dunia dan pa¬ 
da hari tampilnya para saksi (hari kiamatl 

52. (yaitu) hari ketika permintaan maaf 
tidak berguna bagi orang-orang zalim 
dan mereka mendapat laknat dan tempat 
tinggal yang buruk. 

53. Dan sungguh, Kami telah memberikan 
petunjuk kepada Musa; dan mewariskan 
Kitab (Taurat) kepada Bani Israil, 

54. untuk menjadi petunjuk dan peringat¬ 
an bagi orang-orang yang berpikiran se¬ 
hat. 

55. Maka bersabarlah kamu, sesungguh¬ 
nya janji Allah itu benar, dan mohonlah 
ampun untuk dosamu dan bertasbihlah 
seraya memuji Tuhanmu pada waktu 
petang dan pagi. 

Pengingkaran terhadap Kekuasaan Allah 
Hanyalah karena Kesombongan Semata 

56. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
perdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan 
(bukti) yang sampai kepada mereka, 
yang ada dalam dada mereka hanyalah 
(keinginan akan) kebesaran yang tidak 
akan mereka capai, maka mintalah perlin- 
dungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha 
Mendengar, Maha Melihat 

57. Sungguh, penciptaan langit dan bu¬ 
mi itu lebih besar daripada penciptaan 
manusia, akan tetapi kebanyakan manu¬ 
sia tidak mengetahui. 

58. Dan tidak sama orang yang buta de¬ 
ngan orang yang melihat, dan tidak (sa¬ 
ma) pula orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan dengan orang- 
orang yang berbuat kejahatan. Hanya se¬ 
dikit sekali yang kamu ambil pelajaran. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Tujuan-tujuan yang mgm dicapai rlmu tajwid 

adafah berifcut im, 

• Mencapai kesempurnaan dalam mengucap- 
kan lafatfafal Al-Qur'an sebagaimana yang 
ditenma dari RasuluHah saw. 

• Menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca 
firman Allah 

• Memperoleh ndha Allah, pahala yang agung, 
dan keberuntungan dengan kebahagiaan dunia 
dan akhirat 




























































JuzKe-24 


€ 


474 


40. GAFIR 

(Yang Mengamputtf) 


59. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan 
datang, tidak ada keraguan tentangnya, 
akan tetapi kebanyakan manusia tidak 
beriman. 



Allah akan 
Hamba-Nya 


Memperkenankan Doa-doa 


60. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdo'alah 
kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang 
yang sombong tidak mau menyembah- 
Ku akan masuk neraka Jahanam dalam 
keadaan hina dina." 

Kekuasaan Allah yang Tercermin pada Alam 
Semesta 

61. Allah-lah yang menjadikan malam un- 
tukmu agar kamu beristirahat padanya; 
(dan menjadikan) siang terang bende- 
rang. Sungguh, Allah benar-benar memi- 
liki karunia yang dilimpahkan kepada ma¬ 
nusia, tetapi kebanyakan manusia tidak 
bersyukur. 

62. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Pencip- 
ta segala sesuatu, tidak ada tuhan selain 
Dia; maka bagaimanakah kamu dapat 
dipalingkan? 

63. Demikianlah orang-orang yang selalu 
mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. 

64. Allah-lah yang menjadikan bumi un- 
tukmu sebagai tempat menetap dan 
langit sebagai atap, dan membentukmu, 
lalu memperindah rupamu, serta membe- 
rimu rezeki dari yang baik-baik. Demikian¬ 
lah Allah, Tuhanmu, Mahasuci Allah, Tu¬ 
han seluruh alam. 

65. Dialah yang hidup kekal, tidak ada 
tuhan selain Dia; maka sembahlah Dia de- 
ngan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. 
Segala puji bagi AllahTuhan seluruh alam. 

66. Katakanlah (Muhammad), "Sungguh, 
aku dilarang menyembah sembahan yang 
kamu sembah selain Allah, setelah datang 
kepadaku keterangan-keterangan dariTu- 
hanku; dan aku diperintahkan agar berse- 
rah diri kepada Tuhan seluruh alam." 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Tajwid menurut istilah adalah mengeluarkan 
setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan 
haMiaknya, baik yang bersifat pokok maupun 
cabang. Yang dimaksud dengan hak huruf yang 
bersifat pokok adalah sifat-sifatnya yang tetap dan 
tidak terpisah kapan pun, seperb jahq syiddah, 
isti'la) istinfdi sthbaq, dan lam sebagainya, Dan 
yang dimaksud dengan hak huruf yang bersifat 
cabang adalah sifat-sifatnya yang timbul akibat 
dan sifat-sifat pokok, seperti tafkhtm (bacaan tebal) 
yang timbul akibat isti'fa', tarqiq (bacaan tipis) yang 
timbul akibat istinfal, dan lain sebagamya. 


lakum astajib ;ud)'QnT 

bagi akan Aku berdoalah 

kalian perkenankan kepada-Ku 

\ rabbukumud Waqala layu’minun(a) 

Tuhan kalian dan {59} mereka 

berfirman tidak beriman 

vv — w 

A" <A- V ' 

ljahannama sa yadkhuluna 

neraka mereka akan 

Jahanam masuk 

** ‘an ‘ibadatT yasfekbiruna lazina innal 

dari (mereka) menyom- orang-orang sesung- 

menyembah-Ku bongkan diri yang guhnya 

isM jj p i 

ii taskunu laila 1 lakumul 

agar kalian malam bagi 

beristirahat kalian 

ail 0 

ja'ala lazT Allahul dakhirm(a) 

Dia yang Allah {60} (dalam) keadaan 

jadikan hina 

J?s\£ yZ# 

‘alan nasi ^ la±u fadlin 

atas manusia benar-benar 

mempunyai karuni; 

) » ii m * 9 S* 

1 adii W? 

innallaha mubsira(n) wan nahara niii 

sesungguhnya terang dan siang di dalam- 

3 Allah benderang nya 




ij ppi Ky saiui o] 


nasi 

manusia 


fibs 

di dalamnya 


IS raiba 
tidak ada 
keraguan 


la atiyatul 
pasti akan 
datang 


sS'ata 

hari 

kiamat 


Innas 

sesung¬ 

guhnya 


la yasykurun(a) 
mereka tidak bersyukur 
(atas nikmatnyag 





nasi 

manusia 


wa lakinnS 
akan 
tetapi 


tu'fakfjnfal fa anna hu(wa) ilia la ilaha kulli syai’(in) khaliqu liabbukum 


tu'fakun(a) 
kalian dapat 
dipalingkan 

V*T 


fa anna hO(wa) 

maka Dia 

bagaimana 


ilia 

selain 


la ilaha 
tidak ada 
tuhan 


kulli syai'(in) 
segala sesuatu 


khaliqu \ rabbqkum 
pencipta Tuhan 


.Mu m. ^ -3 


yajhadun(a) 
mereka (selalu) 
mengingkari 


bi SyStillahi 
dengan ayat- 
ayat Allah 


y 

k§nQ 

adalah 

mereka 


yu’fakul 

dipaling¬ 

kan 


Ka±alika 
demikianlah {62} 


151m ^ '3' 

•i/jsf. Rstmd'n aararaw arda < lakumul ia'ala laZT Allahul 


was samn a 
dan langit 


qararaw 
(sebagai) tempat 
menetap 


arda 

bumi 


lakumul 
bagi kalian 


ja‘ala 
dia telah 
menjadikan 


la±T 

yang 


[63) 


P J 

Wa razaq 


UJJ 

1 razaqakum 
dan memberi 
kalian rezeki 


// > 




$uwarakum 
rupa kalian 



ia i wa sawwarakum bln&'aw ^ 


dan Dia membentuk 
kalian 



rabbukum 
Tuhan kalian 


ZSIlkumullahu minaMayyibat(i) 


demikianlah 

Allah 


minaHayyibat(i) 
dari yang 
baik-baik 


Sfj. 

fad'uhu nuwa ills ta ilSha *hayyu 

maka sembahlah Dia selain tidak ada Yang 

Dia Tuhan Maha Hidup 

> 0 

Huwal 'alamin(a) 

Dialah {64} seluruh alam 

Atm*. ^» T >Ti * ' i > 

Ml {R \ PPJ- 

(Su, 'alamin(a) rabbil MllShi al damdu 

kata- /£c 1 semesta alam Tuhan bagi segala puji 

kanlah ■ ^ Allah 

dTn(a) lahud mukh!i?Tna 

ketaatan kepa- dengan 

da-Nya mengikhlaskan 

— K9 - ** ; W 1 

a'Xr \2 c&S, 

7^aniya! lammS miq dQnillShi Tad’una la^Tna 

datang setelah dari selain kalian sembah yang 

kepadaku Allah 

'>,< 4 -rrl 

-M' o' (j) 

a'budal an nuhTtu 1 

aku me- bahwa aku sungguh j 

nyembah dilarang aku 


{tv} < *rLc (4-^' o' Ctri b 

'aiaminfai tirahhii ' usiima art wa umirtu <iirr=>hhi bayyinStu 





























































„ „ _ _If H . 

.. CTT" - „ •"f-4 -SI > - »> '<< ^.1, 3 

/r Aj&>o* f ‘f'Joi <^= 0 ^ LfJS\ jA 

min'alaqatiri summa ^ miq nutfatin^ Summa iTimi iuratriq khalaqakum ia±i Huwa! 


Surhma 

kemudi- dari segumpal kemudian 
an darah 


telah menciptakan 
kalian 


ss? i 


fi takunu 
kalian 
menjadi 


Summa 

kemudian 


asyuddakum 

kedewasaan 

kalian 


3S\ § 33 , r 

kum li tablugu Summa tiflaq I yukhrijtftajm 


•v ii w 

% ^ i A '"i 


«w 


li tablugu 
supaya kalian 
sampai 


SuJmma tiflaq 
kemudian sebagai anak 
kecil 


yukhrijdttum 

mengeluarkan 

kalian 


\ 


vs* tTi ! Km^ Sr'*, - ^ 9 


musammaw ajalam 

yang waktu 

ditentukan 


wa li tablugQ 
dan agar 
kalian sampai 


ming qablu 
sebelum 
(tua) 


yutawaffa 

diwafatkan 


may 

orang 

yang 



. ■ 

lwa mingkum 
dan di antara 
kalian 


»> > 



S S 

tala 

s' 

fa tza 
maka 
apabila 


-/—- W 

E> ^ 9 \ 9 A I y> _ _ 9 A, 

j* ’Ip 

wayumTt(u) yihyl la±i Huwal ta'qilOn(a) i wa la'allakum 

dan menghidup- Yang Dialah {67} kalian mengerti dan agar 


wa yumTt(u) 
dan 
mematikan 


yuhyl 

menghidup- 
kan 


la±i 

Yang 


ta'qilOn(a) 
kalian mengerti 
(tentang kebangkitan) 


wa la‘allakum 
dan agar 
kalian 


a jji 0 by* (Si 


ilal latlna tara Aiam 

kepada orang- kamu tidak- 
orang yang perhatikan kah 


{ 68 } 


fa yakun(u) kuq lahQ yaqQlu 
maka jadilah jadilah kepada- Dia 

dia nya berkata 


< * s* A< 


kazzabu 

mereka 

mendustakan 


AllazTna 

orang-orang 

yang 


vi*/ 

{69} 


yusrafun(a) 

mereka 

dipalingkan 


W 


anna 

bagai- 

mana 


fa innamS amraq qa#l 

makasungguh suatu Dia me- 
hanyalah urusan netapkan 


- WM - 

ll"- sA 


fi ayatillah(i) 
pada ayat-ayat 
Allah 


yujadiluna 

mereka 

membantah 


^ cj&^***£ LxL*-u 


< » 


&.\" K >> 
*L) 


ya'lamun(a) 

mereka 

mengetahui 


fa saufa 
maka kelak 
akan 


rusulana 

Rasul-Rasul 

Kami 


a 

bihT 

dengan- 

nya 


\jllnj\ IaJJ ' — 


arsalnS 
Kami utus 
(Wahyu) 


wa bi ma 
dan orang 
yang 


bil kitabi 
Kitab (Al-Qur'an) 


mmm ^ ^ s ^ ^ ^ s m "f ti . 




"W 

^ »< : > )«- ✓ r 4 


yushabun(a) 

{71} (seraya) mereka diseret 


was-salasil(u) 
dan rantai 


nr 


fi a'naqihim 
(di pasang) 
pada leher mereka 


aglalu 

belenggu 


l±il 

ketika 


{70} 


9 >\ '\ 9 - * a 

alna lahum qTIa Suhnma 

dimana- kepada dikata- kemudian {72} 


m r ^ V 


fin niri Summa Fi! hamTmt 

(dia) dalam kemudian (ke) dalam airyang 
neraka sangat panas 


— wv — n - w ---— 

i x di !jL£ ijiij iiiojioe ® 3d 


lam bai ’anna 

tidak bahkan dari 
kami 


cJaliQ 
mereka 
telah lenyap 


qalO 

mereka 

berkata 


mindunillah(i) 
dari selain Allah 


V*/ 

{73} 


tusyrikQn(a) 

kalian 

persekutukan 


ma kuqtum 
apa (berhala) 
yang kalian 


^sr S3 ^ 

kSfirlnfa) yuqlillullahul kazalika syai’5(n) mrng qablu nad'Q nakun 

74} orang-orang Allah demikianlah sesuatu sebelumnya menyembah kami 

menyesatkan 


kafirTn(a) 

{74} orang-orang 
yang kafir 


% 3 ^ M 


^kuqtum wa t>Tma Id! gairil baqqi B 'fil arqli tafrahOna 

1 adalah dan tanpa di bumi kalian 

kalian karena kebenaran bersuka ria 


kuqtum bi ma ’ZSItkum 
adalah disebab- demikian- 
mereka kan lah 


:-"— mm - Vv wm wr 

^ I \ S' 4 s' s' X * I 

<— >\£>\ 

fa bi’sa ffhS khSlidTna qahannama abwAbo sJdKhuia 

maka amat di dalam- mereka neraka pintu-pintu masuklah 

buruk nya kekal Jahanam 


* yo > 

V*/ 

{75} 


v> 


N 

E 


•* 


&yzr * 3 

tamrahun(a) 

kalian 

sombong 


4* | s 9 S' V 1 



wa'dallahi 
janji Allah 


inna 

sesung- 

guhnya 


TW\ 


* ».-r 

^ w 

Fa$bir 

maka ber- {76} 
sabarlah kamu 


tSy~* 

muta£abbirin(a) maSwal 

orang-orang tempat 

yang sombong 


^ \' 'w'. 

>VV “ uZjIs 

yurja'un(a) fa ilainS qatawaffayannaka 

mereka maka kepada Kami wafatkan 

dikembalikan Kami kamu 

ram 

Sy^fjwi 


y 

au 

atau 


>> < 


'na^duhum 
Kami ancamkan pada 
mereka (di dunia) 


v 

£jS\ 

lazT 

yang 


ba^a! 

sebagian 


- 


cjunah, 
Mfml 
^OunnAfi 


gW]"* lEHi- 




M ti H (I Jiff J miihfis r. ii 

Mmfd TaiviIaH 

■^=. t£atJ«lWAj4U: MiJtraiU 

o- 



40.GAFIR 

{Yang Mengampuni) 


475 


I 


67* Dialah yang menciptakanmu dari ta- 
nah, kemudian dari setetes mani, lalu 
dari segumpal darah, kemudian kamu 
dilahirkan sebagai seorang anak, kemudi¬ 
an dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu 
menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada 
yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbu- 
at demikian) agar kamu sampai kepada 
kurun waktu yang ditentukan, agar kamu 
mengerti. 

68. Dialah yang menghidupkan dan me¬ 
matikan. Maka apabila Dia hendak mene- 
tapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata 
kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesu¬ 
atu itu. 

Nosib Orang yang Menentang Ayat-ayat 
Allah dan Rasul-Nya 

69. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang (selalu) membantah 
ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat 
dipalingkan? 

70. (Yaitu) orang-orang yang mendusta¬ 
kan Kitab (Al-Qur'an) dan wahyu yang 
dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah 
Kami utus. Kelak mereka akan menge¬ 
tahui, 

71. ketika belenggu dan rantai dipasang 
di leher mereka, seraya mereka diseret, 

72. ke dalam air yang sangat panas, ke¬ 
mudian mereka dibakar dalam api, 

73. kemudian dikatakan kepada mereka, 
"Manakah berhala-berhala yang selalu ka¬ 
mu persekutukan, 

74. (yang kamu sembah) selain Allah?" 
Mereka menjawab, "Mereka telah hilang 
lenyap dari kami, bahkan kami dahulu 
tidak pernah menyembah sesuatu "Demi¬ 
kianlah Allah membiarkan sesat orang- 
orang kafir. 

75. Yang demikian itu disebabkan karena 
kamu bersuka ria di bumi (tanpa) meng- 
indahkan kebenaran dan karena kamu se¬ 
lalu bersuka ria (dalam kemaksiatan). 

76. (Dikatakan kepada mereka), "Masuk¬ 
lah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, 
dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah 
seburuk-buruk tempat bagi orang-orang 
yang sombong" 

77. Maka bersabarlah engkau (Muham¬ 
mad), sesungguhnya janji Allah itu benar. 
Meskipun Kami perlihatkan kepadamu 
sebagian siksa yang Kami ancamkan ke¬ 
pada mereka, atau pun Kami wafatkan 
engkau (sebelum ajal menimpa mereka), 
namun kepada Kamilah mereka dikemba¬ 
likan. 



















































€ 


476 


40. GAFIR 
(Yang Mengampum) 


Kisah Rasul Ada yang Disebutkan dalam Al- 
Qur'an dan Ada yang Tidak Dfsebutkan 

78. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
beberapa rasul sebelum engkau (Muham¬ 
mad), di antara mereka ada yang Kami 
ceritakan kepadamu dan di antaranya ada 
(pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. 
Tidak ada seorang rasul membawa suatu 
mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila 
telah datang perintah Allah, (untuk semua 
perkara) diputuskan dengan adil, Dan ketika 
itu rugilah orang-orang yang berpegang 
kepada yang batil. 

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Peristiwa 
yang Terjadipada Umat-umatyang Dahulu 

79. Allah-lah yang menjadikan hewan ternak 
untukmu, sebagian untuk kamu kendarai 
dan sebagian lagi kamu makan. 

80. Dan bagi kamu (ada lagi) manfaat-man- 
faat yang lain padanya (hewan ternak itu) 
dan agar kamu mencapai suatu keperluan 
(tujuan) yang tersimpan dalam hatimu (de¬ 
ngan mengendarainya). Dan dengan me- 
ngendarai binatang-binatang itu, dan di atas 
kapal mereka diangkut. 

81. Dan Dia memperlihatkan tanda-tanda 
(kebesaran-Nya) kepadamu. Lalu tanda-tan¬ 
da (kebesaran) Allah yang mana yang kamu 
ingkari? 

82. Maka apakah mereka tidak mengada- 
kan perjalanan di bumi, lalu mereka mem- 
perhatikan bagaimana kesudahan orang- 
orang yang sebelum mereka. Mereka itu 
lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya 
serta (lebih banyak) peninggalan-pening- 
galan peradabannya di bumi,77i) maka apa 
yang mereka usahakan itu tidak dapat me- 
nolong mereka. 

83. Maka ketika para rasul datang kepada 
mereka dengan membawa bukti-bukti yang 
nyata, mereka merasa senang dengan ilmu 
yang ada pada mereka, 772) dan mereka 
dikepung oleh (azab) yang dahulu mereka 
memperolok-olokkannya. 

Beriman di WaktuAzab Datang iidak Berguna 
Lagi 

84. Maka ketika mereka melihat azab Kami, 
mereka berkata, "Kami hanya beriman ke¬ 
pada Allah saja dan kami ingkar kepada 
sembahan-sembahan yang telah kami per- 
sekutukan dengan Allah." 

85. Maka iman mereka ketika mereka telah 
melihat azab Kami tidak berguna lagi bagi 
mereka. Itulah (ketentuan) Allah yang telah 
berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan 
ketika itu rugilah orang-orang kafir. 

771) Peradaban seperti bangunan, benteng, istana, 
dan alat-alat perlengkapan. 

772) Mereka sudah merasa cukup dengan ilmu 
pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak perlu 
lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan deh 
rasul-rasul mereka. Malah mereka meremehkan dan 
memperolok-olokkan keterangan yang dibawa para 
rasul itu. 



nn'jkma ■ J, _. ia'aia (nJi Allnhul miihtilnnfa) hunSlikal 


qa jrt J J' -QJj 


kepadamu Kami 


TT 


mang 

(ada) 

yang 


minhum 
di antara 
mereka 


ming qablifca 
sebelum kamu 
(Muhamad) 


rusulam 

Rasul-Rasul 


s ts 

yaliya ay rasOlm kana wa ma 

dia foahwa bagi worang ada dan 
datang Rasul tidak 


“THf 


arsalna Wa li 
Kami telah dan 

mengutus sungguh 


'alaik(a) 

kepadamu 




S* ' * 9 4 ^ V 0 S' " s 

r *- 1 o* 

naq§us nam mal » wa minhum 

Kami tidak (ada) dan diantara 

ceritakan yang_mereka 


wa khasira bil haqqi qutfiya amrullahi ja’a fa \ia 

dan rugilah dengan diputuy perintah (siksa) telah maka 

benar kan Allah datang apabila 


bi'iznillahfl) 
dengan izin 
Allah 

M 


Hid bi ayatin 
kecuali suatu 
mukjizat 


an ama 
binatang 


lakumul 
untuk 
ternak kalian 


ja'ala 

Dia 

menjadikan 


latf 

yang 


Allahul 

Allah 


{78} 


mubtilun(a) 
orang-orang yang ber- 
pegang pada kebatilan 


fFha " Ws» l^kum 


fiha 
dan diatasnya 


Wa lakum 
dan untuk 
kalian 



& ££=»jj| 

minhs 
sebagi¬ 
an nya 


wa minha 
dan 

sebagiannya 


li tarkabu 
agar kalian 


a* * * a, *>> t// s 

A»X>- £5 • 

wa ‘alaiha » ff sudurikum haiatan ‘alaiha wa li tabluau m.-iriftfl'ik 


wa ‘alaiha 
dan diatasnya 


ff sudurikum 
dalam dada-dada 
kalian 


hajataq 

keperluan 


‘alaiha 
atasnya 


wa li tablugu 
dan agar kalian 
mencapai 


manfiffu 

beberapa 

manfaat 


/f*s 

{80} 




ayatillahi fa ayya ayatih(T) Wa yuffkum 

tanda-tanda maka yang tanda-tanda dan Dia perlihatkan 

Allah_ manakah kebesaran-Nya _ kepada kalian _ . 

0 $ jjJJaki (*) OJ^Sj 

imn’TiiPM Til \/ooi n i Afcilam +i innl/imrt(a\ 


tuhmalun(a) 
ketika dibawa 


wa ‘alal fulki 
dan di atas 
perahu 


kaifa 

bagaimana 


fa yaqzuru 
lalu mereka 
perhatikan 




wa asyadda Yn inhum 
dan lebih dari 

hebat mereka 


akSara 
lebih banyak 


kanu 

adalah 

mereka 



{81} 


ti$\ 1Sji 6^ 


tungkirun(a) 
(yang) kalian 
ingkari 


‘aqibatul kSntt 

akibat adalah 



Syfis gs Yjt 


ma kanu 
apa yang 
mereka 


• 'anhum 


agna 


bagi berguna 

mereka 


fa m3 fil argli wa 5sarar| quwwataw j 

maka di bumi dan berkas- kekuatan 

tidak berkas 


. i r ... hi m3 ferihri hil hwawrn^ti 


rndahum bi m3 farihu bil bayyinati 

disisi mereka dengan mereka dengan keterangan 

apa yang bergembira_yang nyata 


*> > \>> 

1 rusuluhum 
para Rasul 


ra k« 

’ ja’athum Fa lamma 
datang kepada maka 


a 3 


{82} 


Fa iammd 
maka 
ketika 

♦ AY 

{83} 

Oje-Jrp-pl 

yastahzi'un(a) 
mereka mem- 
perolok-olok 

)> 

bihl 

dengan- 

nya 

ma kanu 
apa yang 
mereka 


ww 



> 


fa 

bihim wa haqa minal 'Itrnf 

pada dan (siksa) dari ilmu 

mereka dikepung ^ 


^ 1 IS\ & YX \}\J 

bihf kunna bi ma wa kafarna wahdahu biliahi §mann3 qalu ba’sanS ra r au 

dengan- adalah dengan dan Kami dengan meng- kepada kami mereka azab mereka 

nya kami apa yang ingkar esakan-Nya Allah beriman berkata Kami melihat^ 


It 


¥* 


u i— v bb IIS rHpWI 

“'Tirtalaliahll ba’sana ra’au lamma 1 Tmanuhurn yaqfa'uhum yaku Fa lam musyriktn(a) 

etetapan azab mereka ketika keimanan memberi manfaat dapat maka menyekutukan 

Allah Kami melihat_ mereka _ kepada mereka 


hunaiikal 
pada waktu 
itu 


























































rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


- 

<? 1 s' 


4% 

Bismiliahir 
Dengan nama Allah 

U 


fussilat 

dijelaskan 


Kitabun 

kitab 


I fi 

{ 2 } 




cr.3^ O 


minar rahmanir 
dari Yang 
Maha Pengasih 


w 

Taqzilum Ha mim 

Al-Qur'an ini { 1 } ba Mim 

diturunkan 


0* "5T 6$ 


fa a'raqia wa nazTra(n) 
maka dan 

berpaling peringatan 


~WW 


BasyTraw 

sebagai berita {3} 
gembira 


<C _>1 


ya'iamun(a) li qaumiy ‘arabiyyal qur’anan ayatuhu 
mereka yang bagi bahasa bacaan ayat- 

mengetahui kaum Arab (dalam) ayatnya 


fr akinnatim 
sudah tertutup 




qulubuna 
hati kami 




t ^ i / ^ ‘ 


. *>±u 0 

V„ i_ n ' akAamhum 

) 

lar 


fa hum 
maka 
mereki 


akiaruhum 

kebanyakan 

mereka 


Wa qaiu " layasma'un(a) 

dan mereka {4} tidak 

berkata mendengar 

«w -w—m-i- ;v* - “Ti v*v ft 

iXj?, Gr *3 5S3 <c 5 i ti 


hijabuq wa bainika 

(terdapat) dan antara 

dinding kamu 




wa mim baininS waqruw 

dan dari (terdapat) 

antara kami sumbat 

W 


wn 


wa fT azanina 
dan pada 
telinga kami 


ilaihi tad'una mimma 

kepadanya kamu menyeru dari apa 

kami yang 

- 


m $3ii % K £5} 3 0 ojU El Jia» 

ilayya yuha mislukum basyarum ana innama Qui 'amilGn(a) innana fa'mal 

kepadaku diwahyu- seperti manusia aku sesungguh- kata- {5} akan sesungguh- maka 

kan kalian nya hanyalah kanlah melakukan nya kami la k ukanlah 

—-- - ^0 --- w - 

fe,j As pi SSSl Cs5 


wa wailui wastagfiruh(u) ilaihi 

dan dan mintalah (beribadah) 

celakalah ampun kepada-Nya kepada-Nya 

- mw 

\5-b% p6 "b^=t 

bil akhirati ^ wa hum zakata 

terhadap dan zakat 

akhirat mereka 


wahiduq 

Yang Maha 
Esa 


ilahuw 

Tuhan 


ilahukum annama 

Tuhan bahwa- 

kalian sanya 


>3)' Si O 'SQ®. 


la yu’tunaz 
tidak 

menunaikan 


Allazma 
orang-orang { 6 } 


J3S 

lahunn 

bagi 

mereka 


i^J>xL^\ \y^\ <yj&\ <51 1a 

$alihati wa‘amilus amanu lamina Innal - kafirun(a) ’hum 

kebajikan dan beriman orang-orang sesung- {7} orang-orang mereka 


lil-musyrikln(a) 
(bagi) orang-orang 
yang musyrik 


wa ‘amilus 
dan 
mengerjakan 


la±Tna 
orang-orang 
yang 


Innal 
sesung- {7} 
guhnya 


kafirun(a) 
orang-orang 
yang ingkar 


Sussa £!3 

khalaqal billazi la takfuruna 'a’innakum 

mencip- kepada (Dzat) benar-benar apakah sung- 
takan yang kafir guh kalian 


Qui 

kata- 

kanlah 


vi/ 

gairu mamnun(in) ajrun 
{8} tidak terputus- pahala 

putus 




"N \ 1 Ti ^ ^ 7* 'A'*-.' < .C7i 






Q 'alamin(a) 

{9} semesta 

alam 


rabbul zalika aqdadatn) lahu 

Tuhan itulah sekutu- bagi-Nya 

sekutu 



fF yaumaini artfe 

dalam dua bumi 

hari (masa) 


'r!> § 


aqwStaha frha wa qadara fit)a wa baraka 

makanan- di dan Dia di dan Dia 

makanannya dalamnya menentukan dalamnya memberkah 

- ^ vrs - ft — 


miq fauqiha 
dari atasnya 


rawasiya fiha Wa i a a|a 
gunung- di dalam- dan Dia 
gunung nya menjadikan 

- WM 


S£5 ih 32>0i ^ T* 0 jTjh ^5. 

dukhanuq wa hiya Has sama’i (is)tawa Summas lis-sa’illn(a) sawa’al ayyam(in) ff arba'ati 

(berupa) dan dia ke langit Dia kemudian f *| Ql bagi orang-orang sama hari(masa) dalam 

menuju _ yang bertanya 


(langit) 

- 1 — Hi --—“ - 

0 m m dSis 2 m 


tnf SS"’ 

suka hati 


ataina qalata 

kami keduanya 

datang berkata 


karha(n) su t a u‘an (i) tiya wa lil ardi’ laha fa qala 
terpaksa atau suka datanglah dan kepada kepadanya lalu Dia 
hati kalian berdua bumi berkata 

Jm Ij tiitJn! 





Muiid Jjt l/ imjiifj Ul 

MdOdl 5 II4 *I>Taw*UI» 
Mj(Jd 

[(«* Mrtlid Uilm 
Mcl U rmrti 



41. FUSSILAT 
(Yang Dijelaskan) 


477 



FUSSILAT 

Makkiyyah 
burah ke-41 54 ayat 



Dengon nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 

NABI ADALAH MANUSIA BIASA YANG 
DIBERIWAHYU YANG MENG AJAK KEPADA 
KEBENARAN 

1. Ha Mim 

2. {Al-Qur'an ini) diturunkan dari Tuhan Yang 
Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

3. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, baca¬ 
an dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui, 

4. yang membawa berita gembira dan per¬ 
ingatan, tetapi kebanyakan mereka berpa¬ 
ling (darinya) serta tidak mendengarkan. 

5* Dan mereka berkata, "Hati kami sudah 
tertutup dari apa yang engkau seru kami 
kepadanya dan telinga kami sudah tersum- 
bat, dan di antara kami dan engkau ada 
dinding, karena itu lakukanlah (sesuai ke- 
hendakmu), sesungguhnya kami akan mela¬ 
kukan (sesuai kehendak kami)" 

6. Katakanlah (Muhammad), "Aku ini hanya¬ 
lah seorang manusia seperti kamu, yang 
diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu 
adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu 
tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan 
mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan ce¬ 
lakalah bagi orang-orang yang memperse- 
kutukan-(Nya), 

7. (yaitu) orang-orang yang tidak menunai¬ 
kan zakat dan mereka ingkar terhadap kehi- 
dupan akhirat. 

8> Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
iman dan mengerjakan kebajikan, mereka 
mendapat pahala yang tidak ada putus-pu- 
tusnya" 

ALLAH MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI 
DALAM BEBERAPA PERIODE 

9. Katakanlah, "Pantaskah kamu ingkar ke¬ 
pada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 
dua masa dan kamu adakan pula sekutu- 
sekutu bagi-Nya? Itulah Tuhan seluruh alam. 

10. Dan Dia ciptakan padanya gunung-gu- 
nung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian 
Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan- 
makanan (bagi penghuni)nya dalam empat 
masa, memadai untuk (memenuhi kebu- 
tuhan) mereka yang memerlukannya. 

11. Kemudian Dia menuju ke langit dan 
(langit) itu masih berupa asap, lalu Dia ber- 
firman kepadanya dan kepada bumi, "Da¬ 
tanglah kamu berdua menurut perintahKu 
dengan patuh atau terpaksa." Keduanya 
menjawab, "Kami datang dengan patuh." 





















































4 


478 


41. FUSS1LAT 
(Yang Dijelaskan) 


12. Lalu diciptakan-Nya tujuh langit dalam 
dua masa dan pada setiap langit Dia mewah- 
yukan urusan masing-masing. Kemudian 
langit yang dekat (dengan bumi), Kami hiasi 
dengan bintang-bintang, dan {Kami cipta- 
kan itu) untuk memelihara. Demikianlah 
ketentuan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha 
Mengetahui. 

PERINGATAN KEPADA KAUM QURAISY 
TENTANG PERISTIWA-PERISTIWA YANG 
DIALAMI KAUM'AD DAN 5AMUD 

13. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, 
"Aku telah memperingatkan kamu akan 
(bencana) petir seperti petir yang menimpa 
kaum 'Ad dan kaum Samud." 

14. Ketika para rasul datang kepada mereka 
dari depan dan dari belakang mereka773) 
(dengan menyerukan), Janganlah kamu 
menyembah selain Allah."Mereka menjawab, 
"Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia 
menurunkan malaikat-malaikat-Nya, maka 
sesungguhnya kami mengingkari wahyu 
yang engkau diutus menyampaikannya." 

15. Maka adapun kaum 'Ad, mereka me- 
nyombongkan diri di bumi tanpa (meng- 
indahkan) kebenaran dan mereka berkata, 
"Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari 
kami?" Tidakkah mereka memperhatikan 
bahwa sesungguhnya Allah yang mencip- 
takan mereka. Dia lebih hebat kekuatan-Nya 
dari mereka? Dan mereka telah mengingkari 
tanda-tanda (kebesaran) Kami. 

16. Maka Kami tiupkan angin yang sangat 
bergemuruh kepada mereka dalam bebe- 
rapa hari yang nahas, karena Kami ingin 
agar mereka itu merasakan siksaan yang 
menghinakan dalam kehidupan di dunia. 
Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghi¬ 
nakan dan mereka tidak diberi pertolongan. 

17. Dan adapun kaum Samud, mereka telah 
Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih 
menyukai kebutaan (kesesatan) daripada 
petunjuk itu, maka mereka disambar petir 
sebagai azab yang menghinakan disebab- 
kan apa yang telah mereka kerjakan. 

18. Dan Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman karena mereka adalah orang-orang 
yang bertakwa. 

ANGGOTA TUBUH MANUSIA AKAN MEN- 
JADI SAKSI DI HARI KIAMAT TERHADAP 
PERBUATAN DI DUNIA 

19. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) musuh- 
musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka 
dipisah-pisahkan. 

20. Sehingga apabila mereka sampai ke 
neraka, pendengaran, penglihatan,dan kulit 
mereka menjadi saksi terhadap apa yang 
telah mereka lakukan. 

773} Yang dimaksud "dari depan dan dari belakang" 
ialah dari segala penjuru. 



wa min mim baini aidThim rusulu lja’athumur it waSamud(a) 




wa min 
dan dari 


mim baini aidThim 
dari depan mereka 


rusulu 
para Rasul 


ja’athumur 
datang ke¬ 
pada mereka 


it 

ketika 


{13} 

V#' 


waSamud(a) ‘^diw 

dan (yang menimpa) 
Samud kaum'Ad 


: - * , - ■, , ■ | n ■ i ’ - p ^ - - ■ | 

m & & i # * f#- 

^5. I ^ mkKi i I', \ eira’n laJJ noil I illolloKfo} to‘hl iHl I 


maia’ikatar] 

malaikat 


la aqzala 
tentu Dia 
menurunkan 


rabbuna 

Tuhan 

kami 


sya a 
meng¬ 
hendaki 


lad 

kalau 


qalu 

mereka 

berkata 


illallah(a) 

kecuaii 

Allah 


ta’budu 

kalian 

menyembah 


- w - w -■- — - i^r 

% iT6 0 W& fiL>’} 

fas takbaru ‘adun Fa amma kafirun(a) bihT J ursiltum bi ma 


fas takbaru 
maka mereka 
menyombongkan diri 


*adur] 

kaum 

'Ad 


Fa amma 
maka 
adapun 



* ss 


{14} 

¥¥ 


kafirun(a) 

orang-orang 

kafir 


bihT 

dengan- 

nya 


ursiltum 

kalian 

diutus 


alia 1 khalfihim 
agar belakang 

janganlah mereka 

l* - 

(ill 

fa inna 
maka sesung¬ 
guhnya 


dengan 
apa yang 


Jji % djlil & $ ij «SLl& 4 


annallahal yarau 

bahwasanya mereka 
Allah melihat 


awalam quwwah(tan) minna asyaddu man wa qalu bi gairil haqqi fll ardi 

danapakah kekuatan dari lebih siapakah dan mereka dengan tanpa dibumi 

tidak kami hebat berkata kebenaran 


S'*’*'*' 1 '' - 1 l 

U 0 jLj 

vaihadun(a) bi ayatina wa kanu quwwah(tan) minhum 

apada ayat- 
ayat Kami 


yajhadun(a) 

mengingkari 


quwwah(tan) i 
kekuatan dari 
mereka 



li nuzTqahum 
karena Kami akan 
rasakan pada mereka 


jA <SJgA 

huwa khalaqahum 
D’a menciptakan y an 9 
_ mereka _ _' 

r# 

* ‘alaihim Fa arsalna _ 

atas maka Kami {1 

mereka mengirimkan 


Iwa hum akhza akhirati wa la ‘azabul dun-ya fil hayatid 

dan lebih akhirat dansungguh dunia dalam 


Iwa hum 
dan 

mereka 


akhza 

lebih 

hina 


wa la ‘azabul 
dan sungguh 
azab 


cp'i i&cifi 


ama 

kebutaan 


tM* 

* fa hadainahum 
maka kami beri 


Samudu 

Samud 



*3^ 

yaksibun(a) kanu 

kerjakan mereka 

bi ma 
sebab 
apa 

huni 

yang meng¬ 
hinakan 

■JS2\ 

> 

‘azabil 

azab 

i 

sa'iqatul 

petir 

Vu'.' 

fa akhazathum ‘alai huda 

maka menyambar atas 

mereka petunjuk 

yuhsyaru X yauma 

dikumpulkan dan pada 

hari 

/~\ 

{18} 

yattaqun(a) 

bertakwa 

iy'Sj 

wa kanu 
dan 
mereka 

amanu 

beriman 

»J\ 

lazma 

orang-orang 

yang 

I^J0 

Wa najjainal ri -n 
dan Kami 
selamatkan 

syanida ja’uha iza ma Hatta ,I q, 

menjadi yang datang apabila sehingga 

saksi kepadanya apa 

- mm 

yuza'un(a) 'fa hum 

dibagi-bagi lalu 

(dipisah-pisahkan) mereka 

- w*w 

JSvi 

ilan nari 
ke neraka 

I- 

, 0£\ 

a'da’ullahi 

musuh-musuh 

Allah 


Q'C&Z Sf 



ya'malun(a) 
{20} kerjakan 


kanu 

mereka 


bi ma 
dengan 
apa yang 


wa juiuduhum 
aan kulit 
mereka 


>1 s 

I wa ab$aruhum 
dan penglihatan 
mereka 








sj!S» as- m 


IWmi 
• UunmMl 



sam'uhum 

pendengaran 

mereka 

-Nil 


M <t d tl J ii ' fx m im r in 

Miuitl Stint* T*wt?#h 
\mxi*** 

































































lazT antaqanallahul qa!u ‘alaina I syahittrim 'lima ' lijuludihim Wa qaiO 

yang Allah menjadikan mereka atas kalian menjadi mengapa kepada kulit dan mereka 

(juga) _ kami berkata _ berkata _ kami s aksi _ mereka berkata 

E l ^5**^ J £j-* _*Aj> (Jr ^' ! 

turja'un(a) wa ilaih: marratiw awwala Ikhalaaakum wa huwa arflaqa 

nv* rcuna syai iw . 

dan Ufa segala menjadikan 

sesuatu berkata 



marratiw 

kali pertama 


khalaqakum 

menciptakan 

kalian 

IT 


yasyhada 
akan memberikan 
kesaksian 

f* 


it 


ay 

bahwa 


tastatTrQna 

bersembunyi 


kuqtum Wa ma 
kalian dan 

tidak 


&Z Hi 1ST iiSi ;£E 

ta'malun(a) mimma kasTram la va'lamu annallaha zanantum wa lakin * wa la iiiinHiikum 


ta'malun(a) 

kalian 

kerjakan 


mimma 

dari 

apa yang 


kasTram 

kebanyakan 


la ya'lamu 
tidak 
mengetahui 


annallaha 

bahwasanya 


zanaqtum 

kalian 

mengira 


wa lakin 
akan tetapi 


9 S’ 


1 fa a$bahtum 
maka kalian 
menjadi 


nm - 

\ %>j, ’j£& .jii 


' wa la juludukum 
dan tidak 
kulit kalian 


>A> 

ardakum 
(dugaanmu) 
membinasakan kalian 


bi ratiSikum 
terhadap 
Tuhan kalian 


ft-' 

Olj 

wa iy 
dan jika 




lahum 

bagi 


<Sy* 

maSwal 

tempat 

tinggal 


'J&i 


?anar|tum 

kalian 

menyangka 


la2T 

yang 



Wa 2S!ikum 
dan yang {22} 
demikian itu 


IV 


fan naru 
maka 
neraka 


^*1 

yasbiru 


)U 


mereka 

bersabar 


Fa iy 
maka 
jika 


O' 

■ft • 

{23} 


A ll 


nr 


minal-khasirln(a) 
termasuk orang-orang 
yang rugi 


lahum 

bagi 

mereka 


*“2 »J 


Wa qayvadna 
dan Kami 
tetapkan 


<* C 9> \\s * ** V * 

minaf-mii'I'ahTnfal 'fc hum 


{24} 


minaf-mu'tabm(a) 
termasuk orang-orang 
yang dikasihani 


£4? 

‘alaiffimul 


H — 

<3 > l? f % 4 aU - 

nul wa haqqa I khaifahum wa ma mg baina aidThim ilahurr 

dan pasti 


fa ma hum 
maka tidaklah 
mereka 


I 

yasta'tibu 
mereka minta 
dikasihani 


atas 

mereka 


di belakang 
mereka 


dan apa 
yang 


ma baina aidThim 
apa yang di 
hadapan mereka 


I lahum 
bagi 


fa zayyanu 
maka mereka 
menghiasi 




r >: 

Innahum 

sungguh 

mereka 


mw ir: n v«nv w*w~vw^^w~ 

I 0 ^y\j O^z'Oi C**>- 

wal-insfll :;nni ' rnmn noKlihirm khftfsf Kftd fr ■ 


s\"-l 

qurana’a 
teman-teman 
(setan) 


wal-iris(i) 
dan manusia 


minal jinni 
dari jin 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 


khalat 

telah 

berlalu 


qad 

sungguh 


fr umaming 
pada 

umat-umat 


cp 

qaulu 

perkataan 


o’cMi \Xi_ \j$g %$\ Jig .C\ %.J~ [f- 

bur li ha±al la tasma'u kafaru la±Tna Wa nalal L W- 


tpJt'im |i ha£al 

Al-Qur'an kepada 


la tasma'u kafaru la±Tna Wa qafal 

janganlah kafir orang-orang dan {25} 

kalian mendengar yang berkata 1 J 


khasirtn(a) kjSnO 
orang-orang mereka 

yang rugi 


0 'gg & \ji\j 


Mfaw kafaru 

azab kafir 


lazTna 
(kepada) orang 
orang yang 


Fa la nuiiqannal 
maka sungguh 
Kami akan timpakan 


taglibun(a) la'allakum fthi walgau 

{26} dapat agar di dalam- dan buatlah 

mengalahkan kalian nya keributan 


a> @ 'AA ££ c $$i 


]3zau Malika ya'malun(a) 

balasan demikianlah {27} kerjakan 


TW x , WW, WV 

yajhadun(a) bi ayalina kanu bi ma jaza’am khuld(i) 

mereka terhadap ayat- mereka atas (sebagai) (yang) 

yngkar ayat Kami_apa yang balasan kekal 


kanu laz;T 
mereka (atas apa) 
yang 




“wW 




"or 

V i ^ * 


ll # JLi 


aswa’al [ a najziyannahum syadTdaw 

(dengan) seburuk- dan sungguh Kami yang keras 

buruk (siksa) akan membalas mereka 


J* 


»>t >1-' 


c> - «ar 

Si iii^'i 


darul ffhg * lahum naru a'da’itlShin 

tempat di dalam- bagi neraka musuh-musuh 
tinggal nya mereka Allah 


_ * __ £_ j _i ijmji nrtiti\a niiati 

lAr^Cyt cPjJf b;' ^ \}yiJ==> £fS J1 ftoj 


mmal jinni adaliana la±aini arinal rabbana 

dari (golongan) menyesatkan dua orang perlihatkan Tuhan 
■ — Jin _ kami _ yang _ kepada kami |< am j 


m 

minal-asfalln(a) 

{29} twmas.uk orang-orang 
yang rendah (htna) 



w 


kafaru 

kafir 




iazTna Wa qalal 
orang-orang dan {28} 
yang 


berkata 




li yakuna 
agar keduanya 
' menjadi 


aqdamina 
telapak kaki 
kami 


tahta 
di bawah 


SIjji iah r 
Mlmf 



Ti'.Iirif.vsil 

M 3<ta SI I a |l TjAwifAhi 
M.iflrl Wjtj Iti t Ailt 

lulni 



41.FU5SIIAT 
(Vang Dijelaskan) 


479 


21. Dan mereka berkata kepada kulit me¬ 
reka, "Mengapa kamu menjadi saksi terha¬ 
dap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang 
menjadikan kami dapat berbicara adalah 
Allah, yang (juga) menjadikan segala se¬ 
suatu dapat berbicara, dan Dialah yang 
menciptakan kamu yang pertama kali dan 
hanya kepada-Nya kamu dikembalikan" 

22, Dan kamu tidak dapat bersembunyi 
dari kesaksian pendengaran, penglihatan, 
dan kulitmu terhadapmu^^ bahkan kamu 
mengira Allah tidak mengetahui banyak 
tentang apa yang kamu lakukan. 


Asbabun Nuzul ayat 22 


Dari Ibnu Mas'ud bahwa dua orang Quraisy 
dan seorang Tsaqif berbantah-bantahan di dekat 
Baitullah. Salah seorang dari mereka berkata, 
"Bagaimana pendapatmu, apakah Allah mendengar 
apa yang kita katakan Yang lam menjawab, ”Jika 
kita berbicara nyanng, la akan Mendengar tapi jika 
bisik, tentu tidak akan Mendengar” Tapi yang 
seorang lagi berkata, ”Jika la dapat Mendengar di 
waktu kita bicara nyaring, pasti Iapun Mendengar 
bisikan kita” Allah Swt. menurunlah ayat ini yang 
menegaskan bahwa penglihatan, pendengaran dan 
kulit mereka akan menjadi saksi. (HR Bukhari 
Muslim) 

23. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu 
sangkakan terhadap Tuhanmu, (dugaan itu) 
telah membinasakan kamu, sehingga jadi- 
lah kamu termasuk orang yang rugi. 

24. Meskipun mereka bersabar (atas azab 
neraka) maka nerakalah tempat tinggal 
mereka dan jika mereka minta belas kasihan, 
maka mereka itu tidak termasuk orang yang 
pantas dikasihani. 

25. Dan Kami tetapkan bagi mereka teman- 
teman (setan) yang memuji-muji apa saja 
yang ada di hadapan dan di belakang me- 
reka775) dan tetaplah atas mereka putusan 
azab bersama umat-umat yang terdahulu 
sebelum mereka dari (golongan) jin dan 
manusia. Sungguh, mereka adalah orang- 
orang yang rugi. 

PEMBALASAN ALLAH TERHADAP ORANG 
KAFIR DAN TERHADAP ORANG-ORANG 
YANG BERIMAN 

26. Dan orang-orang yang kafir berkata, 
"Janganlah kamu mendengarkan (bacaan) 
Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terha- 
dapnya, agar kamu dapat mengalahkan 
(mereka)." 

27* Maka sungguh, akan Kami timpakan 
azab yang keras kepada orang-orang yang 
kafir itu dan sungguh, akan Kami beri ba¬ 
lasan mereka dengan seburuk-buruk balas¬ 
an terhadap apa yang telah mereka kerja¬ 
kan. 

28. Demikianlah balasan (terhadap) musuh- 
musuh Allah (yaitu) neraka; mereka menda- 
pat tempat tinggal yang kekal di dalamnya 
sebagai balasan atas keingkaran mereka 
terhadap ayat-ayat Kami. 

29. Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya 
Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami 
dua golongan yang telah menyesatkan ka¬ 
mi, yaitu (golongan) jin dan manusia, agar 
kami letakkan keduanya di bawah telapak 
kaki agar kedua golongan itu menjadi yang 
paling bawah (hina)." 

774) Mereka itu melakukan dosa dengan terang- 
terangan karena mereka menyangka bahwa Allan 
tidak mengetahui perbuatan mereka dan mereka 
tidak menyangka bahwa pendengaran, penglihatan, 
dan kulit mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak 
atas perbuatan mereka. 

775) "Yang ada di hadapan" ialah nafsu dan kelezatan 
di duniayang sedang dicapai, sedang yang dimaksud 
dengan di belakang mereka" ialah angan-angan dan 
cita-cita yang tidak dapat dicapai. 





























































Surah Ke -41 


Juz Ke - 24 








4»5fr 


t\ 


m 


Vi 


gyi» 516 j&L*! 2. $uj 

IszT antaqana^a^tJl qalu ‘alaina l svahittum 'lima ' li juludihim Wa qalu 


yang 

(juga) 


antaqanaliahul 
Allah menjadikan 
kami berkata 


turja'un(a) 
{21} kalian 

dikembalikan 



syahittum 
kalian menjadi 
saksi 


li juludihim 
kepada kulit 
mereka 


3 qalu 
dan mereka 
berkata 


3 jt ;£ 2 lU- 

awwala lkhalaqakum wa huwa ku[ ^ sva j>j w arjtaqa 

pertama menciptakan dan Dia sea J| a menjadikar 

kalian 

IT 



kulla syai'iw 
segala 
sesuatu 


menjadikan 

berkata 


/ » i,./ 1 ^ 

tastatTruna 

bersembunyi 


kuqtum Wa m3 
kalian dan 

tidak 


iis 4© jsii' sOs syw; 

t^'maliinfa) mimmn kaATram la va'lamu annallaha 7anantnm wn Inkin ' wa In inIHHi iknm 


ts'malun(a) minima kaSTram la ya’lamu annallaha zanaqtum wa lakiq 1 wa la juludukum 

kalian dari kebanyakan tidak bahwasanya kalian akan tetapi dan tidak 

kerjakan apa yang mengetahui Allah mengira kulit kalian 


fc's ® 

t fa asbantunr ardakum bi ratJ&kum zanantum Ea±i zannukumul Wa ±3llkum 


3 asbaJjtum 
maka kalian 
menjadi 


(dugaanmu) 
membinasakan kalian 


terhadap 
Tuhan kalian 


?anar|tum 

kalian 

menyangka 


persangkaan 

kalian 


Wa ±3likum 
dan yang {22} 


E. 


OlJ 

wa iy 
dan jika 




Phum 

bagi 

mereka 


maswal 

tempat 

tinggal 


fan naru 


IV 


maka 

neraka 


ya^biru 
mereka 
bersabar 


TV" 


6p © SLJu-* 


Fa iy 
maka 
jika 


v*/ 

{23} 


minal-khasirTn{a) 
termasuk orang-orang 
yang rugi 


lahum Wa qayyaqlna 
bagi dan Kami 

mereka tetapkan 


< 9 \ yy 
•ttj 4AW 

minal-mu'tabTn(a) ’fa ma hum 

{24} termasuk orang-orang maka tidaklah 

yang dikasihani mereka 


I 




yasta'tibu 
mereka minta 
dikasihani 


& 


> 

‘alainlmul 

atas 

mereka 

* >lf I 
>"4*i 

innahum 

sungguh 

mereka 


c3 > l> ^ 

wa haqqa 1 khalfahi 


ma baina aidThim t lahum 

apa yang di bagi 

hadapan mereka mereka 

— „ l«i --—M 

c ’■ - i i y * 9 r- 

(+4yr‘02 

wnl-incdl • rnmn nihllhlm khalat Q.id 


wa haqqa 
dan pasti 


I khalfahum 
di belakang 


wa ma 
dan apa 
yang 



wal-his(i) 
dan manusia 


minal jinni 
dari jin 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 


o’r#i \jX 1 'JJ\ Jisj ©• 


quram 

Al-Qur'an 


ii hazal 
kepada 


la tasma'u 
janganlah 
kalian mendengar 


kafam 

kafir 


ia±Tna 
orang-orang 
yang 



w>w^wm 



khalat 

gad 

telah 

berlalu 

sungguh 

31 ij 

Wa qalal 

Vjjjfr e 

4 i|H| 

dan 

berkata 

{25} 


qurana'a 
teman-teman 
(setan) 



IjpIS 

khasirin(a) kanu 

orang-orang mereka 

yang rugi 


§fr3 & £2' 


'azabarj 

azab 


kafaru 

kafir 




lazTna 
(kepada) orang- 
orang yang 


Fa la nuiJqannal 
maka sungguh 
Kami akan timpakan 


{26} 


taglibun(a) 

dapat 

mengalahkan 


la’aliakum 


walgau 
dan buatlah 
keributan 


j jj, # © 

jaza’u Malika ya'malun(a) kanu lai* 


'\p< 

aswa’al 


fihi 

agar di dalam- 
kalian nya 

irri, w 

la najzTyannahum syadTdaw 

dan sungguh Kami yang keras 

akan membalas mereka 


jaza’u Zalika ^ 0 ^ ya'malun(a) kanu Eai> aswa’al vra la najziyannahum syadTdaw 

balasan demikianlah {27} kerjakan mereka (atas apa) (dengan) seburuk- dan sungguh Kami yang keras 

_ yang buruk (siksa) akan membalas mereka 

o?jg. Wi y> fe '£$ 

yajhadun(a) bi ayalina kanu bi ma jaza’am khuld(i) darul frha *lahum naru a'da’iliahin 

mereka terhadap ayat- mereka atas (sebagai) (yang) tempat di dalam- bagi neraka musuh-musuh 

ingkar ayat Kami apa yang balasan kekal tinggal nya mereka Allah 

If, T ‘ ^ . V# x 

y 


GJLS.1 y 


minal jinni a^allana lazaini 

dari (golongan) menyesatkan dua orang 
jin kami yang 


arinal rabbana 
perlihatkan Tuhan 
kepada kami kami 


ej 53s- @ 


kafafti 

kafir 






la±ma Wa qalal 
orang-orang dan {28} 

yang berkata 

naj’alhumS wal iqsi 

kami letakkan dan 

keduanya manusia 

Miiulif J*tL fiVuii/jiir 

Minlrt Vl«hT4wil,jh 
MatIU Wo (it. 


41.FUSSICAT 
(Yang Dijelaskan) 


479 





21. Dan mereka berkata kepada kulit me¬ 
reka, "Mengapa kamu menjadi saksi terha¬ 
dap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang 
menjadikan kami dapat berbicara adalah 
Allah, yang (juga) menjadikan segala se¬ 
suatu dapat berbicara, dan Dialah yang 
menciptakan kamu yang pertama kali dan 
hanya kepada-Nya kamu dikembalikan" 

22. Dan kamu tidak dapat bersembunyi 
dari kesaksian pendengaran, penglihatan, 
dan kulitmu terhadapmu774) bahkan kamu 
mengira Allah tidak mengetahui banyak 
tentang apa yang kamu lakukan. 


Asbabun Nuzul ayat 22 


Dari Ibnu Mas ud bahwa dua orang Quraisy 
dan seorang Tsaqif berbantah-bantahan di dekat 
Baitullah. Salah seorang dari mereka berkata, 
”Bagaimana pendapatmu, apakah Allah mendengar 
apa yang kita katakan 7” Yang lam menjawab, ”Jika 
kita berbicara nyanng, 1 a akan Mendengar tapi jika 
bisik, tentu tidak akan Mendengar"’ Tapi yang 
seorang lagi berkata, "’Jika la dapat Mendengar di 
waktu kita bicara nyanng, pasti Iapun Mendengar 
bisikan kita” Allah Swt. menunmlah ayat ini yang 
menegaskan bahwa penglihatan, pendengaran dan 
kulit mereka akan menjadi saksi. (HR Bukhari 
Muslim) 

23. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu 
sangkakan terhadap Tuhanmu, (dugaan itu) 
telah membinasakan kamu, sehingga jadi- 
lah kamu termasuk orang yang rugi. 

24. Meskipun mereka bersabar {atas azab 
neraka) maka nerakalah tempat tinggal 
mereka dan jika mereka minta belas kasihan, 
maka mereka itu tidak termasuk orang yang 
pantas dikasihani. 

25. Dan Kami tetapkan bagi mereka teman- 
teman (setan) yang memuji-muji apa saja 
yang ada di hadapan dan di belakang me- 
reka775) dan tetaplah atas mereka putusan 
azab bersama umat-umat yang terdahulu 
sebelum mereka dari (golongan) jin dan 
manusia. Sungguh, mereka adalah orang- 
orang yang rugi. 

PEMBALASAN ALLAH TERHADAP ORANG 
KAFIR DAN TERHADAP ORANG-ORANG 
YANG BERIMAN 

26. Dan orang-orang yang kafir berkata, 
"Janganlah kamu mendengarkan (bacaan) 
Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terha- 
dapnya, agar kamu dapat mengalahkan 
(mereka)." 

27. Maka sungguh, akan Kami timpakan 
azab yang keras kepada orang-orang yang 
kafir itu dan sungguh, akan Kami beri ba¬ 
lasan mereka dengan seburuk-buruk balas¬ 
an terhadap apa yang telah mereka kerja¬ 
kan. 

28. Demikianlah balasan (terhadap) musuh- 
musuh Allah (yaitu) neraka; mereka menda- 
pat tempat tinggal yang kekal di dalamnya 
sebagai balasan atas keingkaran mereka 
terhadap ayat-ayat Kami. 

29. Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya 
Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami 
dua golongan yang telah menyesatkan ka¬ 
mi, yaitu (golongan) jin dan manusia, agar 
kami letakkan keduanya di bawah telapak 
kaki agar kedua golongan itu menjadi yang 
paling bawah (hina)." 

774) Mereka itu melakukan dosa dengan terang- 
‘- - - - Allan 


terangan karena mereka menyangka bahwa _ 

tidak mengetahui perbuatan mereka dan mereka 
tidak menyangka bahwa pendengaran, penglihatan, 
dan kulit mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak 
atas perbuatan mereka. 

775) "Yang ada di hadapan" ialah nafsu dan kelezatan 
di dunia yang sedang aicapai, sedang yang dimaksud 
dengan 'cfi belakang mereka" ialah angan-angan dan 
cita-cita yang tidak dapat dicapai. 





















































4 


480 


41.FUSS1LAT 
(Yang Dijelaskan) 



30. Sesungguhnya orang-orang yang 
berkata, "Tuhan kami adalah Allah" kemu- 
dian mereka meneguhkan pendirian 
mereka, maka malaikat-malaikat akan 
turun kepada mereka (dengan berkata), 
"Janganlah kamu merasa takut dan ja- 
nganlah kamu bersedih hati;dan bergem- 
biralah kamu dengan (memperoleh) sur- 
ga yang telah dijanjikan kepadamu." 


31. Kamilah pelindung-pelindungmu da- 
lam kehidupan dunia dan akhirat; di da- 
lamnya (surga) kamu memperoleh apa 
yang kamu inginkan dan memperoleh 
apa yang kamu minta. 

32. Sebagai penghormatan (bagimu) dari 
(Allah) Yang Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 

AL-QUR'AN AL-KARIM ADALAH PETUN- 
JUKDAN PENAWAR 


33. Dan siapakah yang lebih baik perka- 
taannya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah dan mengerjakan kebajikan 
dan berkata, "Sungguh, aku termasuk 
orang-orang Muslim (yang berserah diri)?" 

34. Dan tidaklah sama kebaikan dan 
kejahatan.Tolaklah (kejahatan itu) dengan 
cara yang lebih baik, sehingga orang yang 
ada rasa permusuhan antara kamu dan 
dia akan seperti teman yang setia. 

35. Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak 
akan dianugerahkan kecuali kepada orang- 
orang yang sabar, dan tidak dianuge¬ 
rahkan kecuali kepada orang-orang yang 
mempunyai keberuntungan yang besar. 


36. Dan jika setan mengganggumu de¬ 
ngan suatu godaan, maka mohonlah per- 
lindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah 
Yang Maha Mendengar, Maha Mengeta- 
hui. 

37. Dan sebagian dari tanda-tanda kebe- 
saran-Nya ialah malam, siang, matahari 
dan bulan. Janganlah bersujud kepada 
matahari, dan jangan (pula) kepada 
bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah 
yang menciptakannya, jika kamu hanya 
menyembah kepada-Nya. 

38. Jika mereka menyombongkan diri, 
maka mereka (malaikat) yang di sisi Tu- 
hanmu bertasbih kepada-Nya pada ma¬ 
lam dan siang hari, sedang mereka tidak 
pernah jemu. 



am 







3 J 

Liulivaukum 
pelindung-pelindung 
kalian 

v# 


tu'adun(a) 

dijanjikan 


kuntum 

kalian 


tar 

yang 




\ artfusukum 
diri kalian 


ma tasytahT 
apa yang 
diinginkan 


l * 

fThfl 

di dalamnya 
(surga) 



vva fil-akhirah(ti) 
dan di akhirat 


dun-yfi 

dunia 


- VB - ff - 

t » * »><■ s i s'*. 

& Wa 

trahim(in) # mn gafurir Nuzulam matadda'un(a) ftha \wa rafcum 

{32} Maha dari Yang Maha (sebagai) {31} apa yang di dalamnya dan bagi 

Penyayang Penaanrmun oemberian kalian minta kalian 


min gafurir 
dari Yang Maha 
Pengampun 


(sebagai) 

pemberian 


wa qala $alihaw 

dan kebajikan 

berkata 


VM 


II li 


wa ‘amila 
dan 

mengerjakan 


v — 


9 * 

ilallahi 

da'a 

mimmarj 

kepada 

menyeru 

dari pada 

Allah 


orang yang 




qauiam 

perkataan 

(nya) 


ahsanu 
(yang) lebih 
baik 


%.'J-\ ft 




wa las-sayyt'ah(tu) 
dan tidak (sama) 
kejahatan 


hasanatu 

(antara) 


Wa la tastawil 
dan tidak 
sama 


{33} 


minai-musIimTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang berserah diri_ 




Cyti 

Wa man 
dan 

siapakah 

If, 

mnani 

sesungguh¬ 
nya aku 


Vj& && 6$ "X & Hf 


ka annahu ‘adawatung 
seakan- permusu- 

akan dia han 


wa bainahu bainaka 

dan di di antara 

antara nya_kamu 


w, 

LaJ)> 1 

yulaqqaha wa ma sabaru 

diberikan dan tidak sabar 


orang 

yang 


fa ital 
maka 
ketika 


ahsanu 

lebih 

baik 


hiya bil latT 

dia dengan 

cara yang... 


idfFT 

tolaklah 
(kejahatan itu) 


SJ % 

s’ ^ 

lazTna ilia I 

(kepada) orang- kecuali 
oranq yanq 



waliyyun 

teman 


L - ^minasy syaifani yaqzagannaka Wa imma 

nazguq dari setan mengganggumu dan 

gangguan _ apabila 


% 


ft 

^tm(in) zu haz?in i|» i 

yang besar kepada yang punya kecuali 

(di dunia & akhirat) keberuntungan 


{35} 


Wa min ayatihTI 
dan di antara 
tanda-tanda-Nya 


... 

m \ 
v 

{36} 


iiSI 


> 

'allm(u) 

Maha 

Mengetahui 


>9 


samful 

Maha 

Mendengar 


'I 

huwas 

Dia 


¥9 


innahu 
sesungguh¬ 
nya Dia 


& i I 

blllahOr' 

kepada 

Allah 


ji 


lisy syamsi 
kepada 
matahari 


\B tasjudG 
janganlah 


kalian bersujud 


waf-qamar(u) 
dan bulan 


¥9 


•. ' * \< 

JL 

fas iaii 
maka 

berlindunqlah 


> * 


wasy syamsu 
dan matahari 


ii!S X &IS te 


wan nahgru 
dan siang 


(ail l! 

(adalah) 

malam 


A 

\ kuntum 


di, 

mg 

jika 




kh&laqahunna 

menciptakan 


Dia 

yang 


it. 

(is)takbarQ 
mereka menyom- 
bongkan diri 



kepada 

Allah 


6$ 

Fa* in is 
maka 
jika 


wasjudu 
dan 
bersujudlah 


^Wala lil qamari 
dan tidak 
kepada bulan^ 


rv ‘ 

W 

{37} 


ta'budunfa) 

menyembah 


tyyfthtf J 

kepada-Nya 


’ • -Eil lail! " 


wan riahgri 
dan siang 



X **» 

yusabbihQna 
mereka 
_ bertasbih 

Jj'ii -.iu.il, 

MiitJw 5.*rtl% Tiuvil- 
WajltJ Mu«i 
































































Qj} % sy*. && & 


(hujan)_ 


‘alaihal arjzalna fa i±a 
kepada- Kami maka 

nya turunkan apabila 

nr 


khasyi‘atari arda tarai annaka Wa min ayatihT 

tandus bumi melihat bahwasanya dan diantara 

kamu tanda-tanda-Nya 


‘wm ~ w rarx n - 

tfcf' Ail (_^cJ talXl oi O/X 


syai ing 
sesuatu 


y> 

afa may 
maka apakah 
orang yang 


‘ala kulli mnahu mauta la muhyil ahyah; 

atas sesungguh- manusiayang tentu dapat menghidup- 

segala nya Dia telah mati menghidupkan kannya 

JKMT 

JjLx <X S' 9''' 40 l .X \ \ 


lazi 

Dia 

Yang 


innal wa rabat (ih)tazzat 

sesung- dan subur ia 

guhnya bergerak 

— n - 

Li£ LlVi £2. Ljull <51 ( n * JSfJa 

'alaina la yakhfauna ff ayatina yulhiduna lazTna Innal ^** 9 ^ qadlr(un) 

dari mereka tidak pada tanda- mengingkari orang-orang sesung- {39} Mahakuasa 

Kami tersembunyi tanda Kami yanq quhnya 

Ti ,KI , U ti - 


fJi L*j _/y>- <jiL 

tmasyi’tum i'malu qiyamah(ti) yaurnal aminay ^ya’ti ammay khairun Xin nari yulqa 

apa yang kalian berbuat- Kiamat pada (dengan) datang atau orang lebih ke neraka dilempar- 

kehendaki lah hari aman yang baik kan 


- 13 if ^ 7T7 7 •» _ ; ir 

‘xiX bi fill \£g 3jit S)0£* ^ Q ‘4 

' ia’ahum lamma hi> 7ikri kafaru lazTna Innal hasTrfnnl ta'maluna hi ma innahr 


I ja’ahum lamma biz zikri 

ia datang kepada ketika dengan 

mereka (Al-Qur'an) 

w 


(ingkar) 


wa la mim baini yadaihi 

dan dari depannya 

tidak 


kafaru lazTna Innal T’* 0 '"' basfr(un) ta’maluna bi rna innahu 
kafir orang-orang sesung- {40} Maha kalian dengan sesungguh 

yang guhnya Melihat kerjakan apa yang nya Dia 

H 


•$> && t m m 0 %£■ 4^3 

wa la mim baini yadaihi batilu La va’tihil la kitabun 


x x 


JIc it! 


bafilu La ya’tThil 

kebatilan tidak datang 

kepadanya 


{41} 


'azTz(ul) 
(yang) mulia 


la kitabun wa innahu 
benar-benar dan sungguh 

Kitab dia (Al-Qur'an) 


qila ma qad 
dikatakan apa yang 


ilia laka 
kecuali kepadamu 


Kepaaanya Kitab dia (Al-Qur an) 

. . " !•! “ a £ Wf 

y&y m yf S-z X 

Mayuqalu h amT d(jn) min hakTmin tarplum mirTkhalfihd) 

tidaklah {42} Maha dari Yang diturunkan dari 

dikatakan Terpuji Mahabiiaksana belakanqnya 

" if —- 


XN 

w 

{43} 



\< ’tc 

*» ~ 

x X^ 

db 

7* "S' 


alim(in) 

wa ±0 ‘iqabin 

lazu magfiratiw 

rabbaka 

yang 

pedih 

dan mempunyai 
siksaan 

benar-benar mempunyai 
ampunan 

Tuhanmu 


V<» II 

ming qablik(a) Tir rusuli 
sebelummu kepada 

rasul-rasul 


sesung- 

guhnya 








\ > 


aajamiyyuw 
apakah selain 
bahasa Arab 


^5 

ayatuh(u) fussilat lau la 
ayat-ayat-Nya dijelaskan mengapa 
tidak 

; ;vi n - 

hud aw 
(menjadi) 
petunjuk 


yjj 


1 


wal lazTna 
dan orang- 
orang yang 

«ar 


wa syifa’(un) 
dan penawar 


la qalu 
tentu mereka 
mengatakan 


a'jamiyyal 
dalam bahasa 
asing (non arab) 


quranan 
Al-Qur'an (se- 
bagai bacaan) 


ja'alnahu 
Kami men- 
jadikannya 


Wa lau 
dan 

sekiranya 


'ip, 

amanu 

beriman 


S "~p 
ulaika 
mereka itu 


r „ IV »*» 

± * s * S\' '> C 

Jbj J±j 

'ama(n) ‘al^ffiim wahuwa waqruw 

merupakan atas mereka dan sumbatan 

kegelapan (Al-Qur'an) 


lil lazTna 
bagi orang- 
orang yang 


/> 

Jib 

huwa 

dia 

(Al-Qur'an) 


-Fr o-i 


y# 

tills 


3 

qul 

katakan- 

lah 


wa'arabiyy(un) 
dan bahasa 
Arab 


<lis 3 

• ^ 

kitaba 
Al-Kitab 
(Taurat) 


tSO* 

musal 

Musa 


Cl 


ataina 

Kami 

berikan 


>< 


CXjT; 


-Lajj 

Wa laqad 
dan 

sungguh 

wm 


ff azanihim 
dalam telinga 
mereka 



4 it | 

W 

{44} 


£ - ^ 

^ •• 

badddn) 
yang jauh 




<y$ 




mim makanim 
dari tempat 


yunadauna 
(seperti orang yang) 
mereka dipanggil 


la qudiya 
tentu diputus- 
kan (siksa) 


mir rabbika 
dariTuhanmu 



s' 4 9 S 


sabaqat 

yang 

terdahulu 


QC ,3^ 

SftUhjiq ‘amila 

kebajikan menger- 

. jakan 

lil-'abid(i) 

{46} terhadap 

hamba-hamba-Nya 



& 9 * 

M ^ 

fih(i) fakhtuiifa 

di dalamnya maka ia 

diperselisihkan 


Man munb(in) minhu 

barang {45} kebingungan yang darinya 
siapayang mendalam terhadapnya 


s ‘ ^ 

laff syakkjm 
benar-benar 
dalam kerugian 


’wa innahum ’bainahum 

dan sesungguhnya diantara mereka 
mereka (didunia) 



r-> 

rabbuka 

Tuhanmu 


ti 

wa ma 
dan 

tidaklah 


Sh is; 




fa ‘alaiho 
maka 
atasnya 


* SStnan. 

Mtful 

G«nn»U 


Q&lqaLtaK 





Miitid t*’U mvmliiviI r 

^ w*Kiiasni»j»TiiWnrtH 


41. FUSSILAT 
(Yang Dijelaskan) 


481 


39. Dan sebagian dari tanda-tanda (kebe- 
saran)-Nya, engkau melihat bumi itu kering 
dan tandus, tetapi apabila Kami turunkan 
hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan 
subur. Sesungguhnya (Allah) yang meng- 
hidupkannya pasti dapat menghidupkan 
yang mati; sesungguhnya Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu. 

40. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami, 
mereka tidaktersembunyi dari Kami. Apakah 
orang-orang yang dilemparkan ke dalam 
neraka yang lebih baik ataukah mereka 
yang datang dengan aman sentosa pada 
hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu 
kehendaki! Sungguh, Dia Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan. 

41. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengingkari Al-Qur'an ketika (Al-Qur'an) 
itu disampaikan kepada mereka (mereka itu 
pasti akan celaka), dan sesungguhnya (Al- 
Qur'an) itu adalah Kitab yang mulia, 

42. (yang) tidak akan didatangi oleh keba¬ 
tilan baik dari depan maupun dari belakang 
(pada masa lalu dan yang akan datang), 
yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bi- 
jaksana, Maha Terpuji. 

43. Apa yang dikatakan (oleh orang-orang 
kafir) kepadamu tidak lain adalah apa yang 
telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum¬ 
mu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai am- 
punan dan azabyang pedih. 

44. Dan sekiranya Al-Qur'an Kami jadikan 
sebagai bacaan dalam bahasa selain baha¬ 
sa Arab, niscaya mereka mengatakan, "Me¬ 
ngapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apa¬ 
kah patut (Al-Qur'an) dalam bahasa selain 
bahasa Arab sedang (rasul), orang Arab? 
Katakanlah, "Al-Qur'an adalah petunjuk 
dan penyembuh bagi orang-orang yang 
beriman. Dan orang-orang yang tidak ber¬ 
iman pada telinga mereka ada sumbatan, 
dan (Al-Qur'an) itu merupakan kegelapan 
bagi mereka7?6) Mereka itu (seperti) orang- 
orang yang dipanggil dari tempat yang jauh." 

45. Dan sungguh, telah Kami berikan kepada 
Musa Kitab (Taurat) lalu diperselisihkan. Seki¬ 
ranya tidak ada keputusan yang terdahulu 
dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti 
sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya me¬ 
reka benar-benar dalam keraguan yang 
mendalam terhadapnya. 

46. Barang siapa yang mengerjakan keba¬ 
jikan, maka (pahalanya) untuk dirinya sen- 
diri, dan barang siapa berbuat jahat, maka 
(dosanya) menjadi tanggungan dirinya sen- 
diri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menza- 
limi hamba-hamba-Nya. 


776) Tidak memberi petunjuk kepada mereka. 















































€ 


482 


41.FUSSILAT 
(Yang Dijelaskan) 


47. Kepada-Nyalah ilmu tentang hari 
kiamat itu dikembalikan777) Tidak ada 
buah-buahan yang keluar dari kelopak- 
nya dan tidak seorang perempuan pun 
yang mengandung dan yang melahirkan, 
melainkan semuanya dengan sepenge- 
tahuan-Nya. Pada hari ketika Dia (Allah) 
menyeru mereka, "Di manakah sekutu- 
sekutu-Ku itu?778) Mereka menjawab, 
"Kami nyatakan kepada Engkau bahwa 
tidak ada seorang pun di antara kami 
yang dapat memberi kesaksian (bahwa 
Engkau mempunyai sekutu)." 

48. Dan lenyaplah dari mereka apa yang 
dahulu selalu mereka sembah, dan mere¬ 
ka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar 
(dari azab Allah) bagi mereka. 

49. Manusia tidak jemu memohon keba- 
ikaa dan jika ditimpa malapetaka, mereka 
berputus asa dan hilang harapannya. 

50. Dan jika Kami berikan kepadanya su- 
atu rahmat dari Kami setelah ditimpa 
kesusahan, pastilah dia berkata, "Ini ada- 
lah hakku, dan aku tidak yakin bahwa 
hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku 
dikembalikan kepada Tuhanku, sesung- 
guhnya aku akan memperoleh kebaikan 
di sisi-Nya. " Maka sungguh, akan Kami 
beritahukan kepada orang-orang kafir 
tentang apa yang telah mereka kerjakan, 
dan sungguh, akan Kami timpakan kepa¬ 
da mereka azab yang berat. 

51. Dan apabila Kami berikan nikmat 
kepada manusia, dia berpaling dan men- 
jauhkan diri (dengan sombong); tetapi 
apabila ditimpa malapetaka maka dia ba- 
nyak berdo'a. 

52. Katakanlah, "Bagaimana pendapatmu 
jika (Al-Qur'an) itu datang dari sisi Allah, 
kemudian kamu mengingkarinya. Siapa- 
kah yang lebih sesat daripada orang yang 
selalu berada dalam penyimpangan yang 
jauh (dari kebenaran)?" 

53. Kami akan memperlihatkan kepada 
mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di 
segenap penjuru dan pada diri mereka 
sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka 
bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tidak 
cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu 
menjadi saksi atas segala sesuatu? 

54. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam 
keraguan tentang pertemuan dengan Tu- 
han mereka. Ingatlah sesungguhnya Dia 
Maha Meliputi segala sesuatu. 

777) Hanya Allah-lah yang mengetahui kapan 
datangnya hari kiamat itu. 

778) Berhala-berhata yang mereka anggap sekutu 
Allah. 



re 


yunadlhim 
Dia memanggil 
mereka (Musyrikin) 


(■JO 

wa yauma 
dan pada 
hari 


bi'ilmih(0 
dengan pe- 
ngetahuan-Nya 

~ww 


ilia 

kecuali 


wa la ta^la'u 
dan tidak 
melahirkan 


<**£» 

min uqSa 
dari seorang 
perempuan 

VM 



-~—r*i w — n - n «r « 

<t ' ' /*> 1 r \< \" 'J'\ \A\' * 

’ A ' <iJLo 1 


wa dalla 
dan sesatlah 


{47} 


II W 

mSk 9 9 * 

mim mahls(in) 

{48} dari tempat 

lari (jalan keluar) 


% *>". 

faya’usung 
maka dia 
putusasa 




syarru 

kejelekan 

(malapetaka) 


miri syahld(in) ma minna tzannaka 
dari seorang tidak ada kami nyatakan 

saksi dari kami kepada Engkau 

_ 

a lahum wazannu 

tidak ada dan mereka 

bagi mereka menyangka (yakin) 

B 

> c * 9 • ^ u 


qalu 
mereka 
berkata 

M 


syuraka’T 
sekutu-sekutu-Ku 


Zr* 


*mA 

massahusy 

menimpa 

dia 




OiJ 

wa im 
dan jika 


mingqablu yad'una 

sebelumnya (mereka) 

(dahulu) seru 

vm mw 


Jina 
di 
mana 

- o - 


ma kanu 
apa yang 
mereka 


dari 

mereka 


khalr(i) 

kebaikan 



"'VZ 
+ ' r 


darra'a 

kesusahan 


r&hi 

mini ba'di 
setelah 


(« 

& 

** 

minna 

dari 

Kami 


(T 


9 s 

4J&ZJ 

rahmatam 

rahmat 

(kebaikan) 


3 £ 

miri du'a'il 
dari 

memohon 


'Sly 

\ la yas'amul 
tidak 

jemu-jemu 

T*1 


iqsanu 

manusia 


133 oUj 


JL 

da 

kepada 


> » > 
** 

ruji'tu 
aku dikem¬ 
balikan 


ataqnahu 
Kami rasakan 
kepadanya 

vv 


wa la’in 
dan sungguh 
jika 


.'S'. 

{49} 


qanuUunj 

hilang 

harapan 


■ - nn» — - » — w - n - 

^ wa ma **^ ha^a i_._.-.i_ 


wa la'ir 
dan jika 


qs'imataw 

terjadi 


sa'ata 
hari Kiamat 


asunnus 

aku 

mengira 


O 

wa ma 
dan 
tidak 


bagiku 


haza 

(nikmat) 




layaqulanna 
'tentu dia 
berkata 

va 
































































Surah Ke - 42 


JuzKe-25 



tr 




tAT 





AJ ACV-<;YIIRA 



► TO jkmJI 


HJI j I Unn 

(Musyawarah) 

483 







—4 


rahlm 

Maha Penyayang 


rahmSnir 

Yang Maha Pengasih 


Bisrnillahir 
Dengan nama Allah 


Mu mz aa ccs ^0^-0 




JO 


"W 


ming qablika wa ilal-lazTna 
sebelum dan kepada 

kamu orang-orang yang 


% . 

ilaika yuhl kazalika 

kepadamu Dia demikianlah {2} 

mewahyukan 


ha mlm 
{1} Ma MTm 


% ty c it 


wa huwal 
dan Dia 


fil-ard(i) 
di bumi 


** 9 ■ * 


TV 

-0_yi>5 

rritn fauqihinna 
dari atasnya 

«V - 

& S \ 


wa ma 
dan apa 
yang 


fis-samawati 


ma labu 


haklm(u) 


'azizul AHahul 



di langit 

apa milik- 
yang Nya 

{3} Maha Bijaksana MahaPerkasa Allah 

as-samawatu 
langit (itu) 

j&o 

takadus 
hampir- 
hampir (saja) 

i 1 

{4} 

-‘pbSi 

'azlm(u) 
Maha Besar 

<>!' 

TV 

'aliyyul 

Maha Tinggi 


, / »>. 9 .C 

liman wa yastagfiruna 

bagi orang dan mereka me- 

yang mohonkan ampun 


(*£-> 

rabbihim 

Tuhan 

mereka 


^ > 

bihamdi 

dengan 

memuji 


yusabbibuna 

(mereka) 


VJ 

M 


wal-mala’ikatu 
dan malaikat- 
malaikat 


L£ jlS , ° | 36; ~y\ J£$d> 

(it)takhazu wal-lazinat irahTmfu) aafurur huwal In nail Ah a ala fil-ard(i) ^ 


(it)takhazu wal-lazinat 

mengambil dan orang- 

orang yang 


{5} 


rahrm(u) gafurur 

Maha Maha 

Penyayang Pengampun 

vnr 


huwal 

Dia 



VJ 

361 


inn jUjiu 

ala 

sesungguh- 
nya Allah 

ingatlah 


fil-ar^(i) 
di bumi 


/ mm ~ «vvr ————z -:— v# — w — av 

biwakll(in) 'alShim aqta wa ma ’alalhim hafizun allahu auTiya'a mindunihi 

diserahi atas kamu dan atas pengawas Allah pelindung- dari selain Dia 

pengawasan mereka tidak mereka pelindung 


i • $«■ < 

wa fariquq fil-jannati farlquq 
dan segolongan dalam surga segolongan 


flh{!) 

di 


laraiba jam'i yaumal wa tuqzira 

(yang) tidak berkumpul hari dan kamu beri 


dalamnya ada keraguan (hari Kiamat) 


hauiaha 
(berada di) 
peringatan sekelilingnya 


~ w i* . »r “ Vi —— —- 

C&J e?\j Xfi\ \ JulJi 


yudkhilu” wa lakiy 

Dia akan tetapi 

memasukkan 


wahidataw ummataw 'laja'alahum sy^aliahu walau 

yang satu umat tentu Dia Allah dan 

jadikan mereka menghendaki jika 


{7} 


wa la nasTr(in) 
{8} dan tidak 

seorang penolong 


miw waliyyiw 
dari seorang 
pelindung 


mg la hum 
tidaklah 
bagi mereka 


wa?-,?.alimuna 
dan orang-orang 
yang zalim 


fi rahmatih(i) 
dalam 
rahmat-Nya 

WT7 ir 


yasyau may 

Dia siapa 

kehendaki yang 


u r'\\ A *\'\\ '> >i\< 5rt»T •.*’>* ' 


.• ^ubyil wahuwa waliyyu huwal fallahu 

orang-orang menghidup- dan Pelindung Dia maka 


auliy^'(a) 

pelinaung- 

pelindung 


mirj dunihl 
dari selain 
Dia 


amittakhazu 
ataukah mereka 
mengambil 


maka putusannya 
(terserah) 


min syaiiq 

dari sesuatu 


fihi 

padanya 


lwa rnakhtalaftum 
dan apa yang 
kalian perselisihkan 


U6 csjiit Eyf 0 

waman qura ummal lituqzira 'arabiyyal qur'anan ilaika auhaina wa kazalika 

dan orang kota (pen- ibu supaya kamu (dalam) ba- Al-Qur'an kepadamu Kami dan demikian {6} 
yang duduk Mekah) beri peringatan hasa Arab wahyukan 

- W -- . yv - 

i • ''”''*3 AjA '^ 

Aji _jj. jj Lip- 

laraiba iam'i , L _t watunzira hauiaha 


fis-s 3 lr (0 
dalam neraka 


TR . W Ti ; ; : ■ v# —t # 

7} & hi aic ojiyai; ® ^ 


fahukmuhu minsyai'in flhi Iwa rnakhtalaftum ' qadir(un) syai'ing 'alakuili wahuwa w 



ASY-SYURA 

Makkiyyah 
Surah ke-42:53 ayai 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

POKOK-POKOK DAKWAH PARA RASUL 
ADALAH SAMA 

Wahyu Allah kepada Muhammad saw: Sama 
dengan Wahyu-Nya kepada Rasul-rasul Sebe- 
lumnya 

1. Ha Mlm. 

2. Ain Sin Qaf 

3. Demikianlah Allah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana mewahyukan kepadamu 
(Muhammad) dan kepada orang-orang 

HX yang sebelummu. 

4. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi. Dan Dialah Yang Ma- 
haagung, Mahabesar. 

Para Malaikat Memohonkan Ampun Kepada 
Allah untuk Penghuni Bumi 

5. Hampir saja langit itu pecah dari sebe- 
lah atasnya (karena kebesaran Allah) dan 
malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhan- 
nya dan memohonkan ampunan untuk 
orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesung- 
guhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

6. Dan orang-orang yang mengambil pelin- 
dung-pelindung selain Allah, Allah meng- 
awasi (perbuatan) mereka; adapun engkau 
(Muhammad) bukanlah orang yang diserahi 
mengawasi mereka. 


qadMun) syai'ing 'aia kufli wa huwa 
l"/ Maha Kuasa sesuatu atas segala dan 

Dia 




v 

unib(u) 

{10} aku kembali 


tawakkaltu 
aku bertawakal 



zalikiimuiiahu 
demikianlah 
Allah 

.1,1 5 r munf.i 

Mmfcl SJ Tfllwii 



Al-Qur’an Adalah Sebagai Peringatan untuk 
Seluruh UmatManusia 

7. Dan demikianlah Kami wahyukan Al- 
Qur'an kepadamu dalam bahasa Arab, 
agar engkau memberi peringatan kepada 
penduduk ibukota (Mekah) dan pendu- 
duk (negeri-negeri) di sekelilingnya serta 
memberi peringatan tentang hari berkum¬ 
pul (Kiamat) yang tidak diragukan adanya. 
Segolongan masuk surga dan segolongan 
masuk neraka. 

8. Dan sekiranya Allah menghendaki, nis- 
caya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi 
Dia memasukkan orang-orang yang Dia 
kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan 
orang-orang yang zalim tidak ada bagi me¬ 
reka pelindung dan penolong. 

9. Atau mereka mengambil pelindung-pe- 
lindung selain Dia? Padahal Allah, Dialah 
pelindung (yang sebenarnya). Dan Dia 
menghidupkan orang yang mati, dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

Perselisihan-perseiisihan Umat Manusia Dt~ I 
kembalikan Penyelesaiannya kepada Kitab 
Allah 

10. Dan apa pun yang kamu perselisihkan 
padanya tentang sesuatu, keputusannya 
(terserah) kepada Allah. (Yang memiliki sifat- 
sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepa- 
da-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku 
kembali. 




























































4 


484 


42. ASY-SYURA 
(Musyawarah) 


11. (Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia 
menjadikan bagi kamu pasangan-pa- 
sangan dari jenis kamu sendiri, dan dari 
jenis hewan ternak pasangan-pasangan 
(juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang 
biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu 
pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia 
Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. 

12. Milik-Nyalah perbendaharaan langit 
dan bumi; Dia melapangkan rezeki dan 
membatasinya bagi siapa yang Dia ke- 
hendaki. Sungguh, Dia Maha Mengelahui 
segala sesuatu. 

Semuo Rasul Mengajak untuk Menyembah 
kepada Allah Yang Maha Esa 

13. Dia (Allah) telah mensyariatkan kepa- 
damu agama yang telah diwasiatkan-Nya 
kepada Nuh dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu (Muhammad) dan 
apa yang telah Kami wasiatkan kepada 
Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah 
agama (keimanan dan ketakwaan) dan 
janganlah kamu berpecah belah di da- 
lamnya. Sangat berat bagi orang-orang 
musyrik (untuk mengikuti) agama yang 
kamu serukan kepada mereka. Allah me- 
milih orang yang Dia kehendaki kepada 
agama tauhid dan memberi petunjuk ke¬ 
pada (agama)-Nya bagi orang yang kem- 
bali (kepada-Nya). 

14. Dan mereka (Ahli Kitab) tidak 
berpecah belah kecuali setelah datang 
kepada mereka ilmu (kebenaran yang 
disampaikan oleh para nabi), karena 
kedengkian antara sesama mereka. Jika 
tidaklah karena suatu ketetapan yang 
telah ada dahulunya dari Tuhanmu 
(untuk menangguhkan azab) sampai 
batas waktu yang ditentukan, pastilah 
hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. 
Dan sesungguhnya orang-orang yang 
mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah 
mereka (pada zaman Muhammad), benar- 
benar berada dalam keraguan yang 
mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu. 

15. Karena itu, serulah (mereka beriman) 
dan tetaplah (beriman dan berdakwah) 
sebagaimana diperintahkan kepadamu 
(Muhammad) dan janganlah mengikuti 
keinginan mereka dan katakanlah, "Aku 
beriman kepada Kitab yang diturunkan 
Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku 
adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan 
Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami 
dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak 
(perlu) ada pertengkaran antara kami dan 
kamu, Allah mengumpulkan antara kita 
dan kepada-Nyalah (kita) kembali." 



iA 




azwSjaw 

pasangan- 

pasangan 


min arjfusikum 
dari diri kalian 


lakum 

untuk 

kalian 


ja'ala 
Dia menjadikan 


wal-ard(i) samawati fftlJms 

dan bumi langit (Allah) 

Pencipta 



4S 6'4 % jStou j 


kami&lihi 
serupa 
dengan Dia 


laisa 

tidak 


fth(i) 

padanya 


' yazra'ukum 
Dia menjadikan 
kalian berkembang 


azwaja(n) 

pasangan- 

pasangan 


wa minal-an'ami 
dan dari 
binatang ternak 


turn oj-iui @ 

waf ardlil samawati maaalTdus lahu hasirhi) saml'i 




wsl-ar(l(i) 
dan bumi 


samawati 

langit 


maqalidus 

perbendaharaan 


lahu 
bagi-Nya {11} 
(Milik)Nya 


basir(u) 

Maha 

Melihat 


'allm{un) 

{12} Maha 

Mengetahui 

— 


bikulli syai’in innafiQ 

dengan segala sesungguhnya 
sesuatu Dia 


"sami'ul 

Maha 

Mendengar 


jlbj 

wa huwas 
dan Dia 


/ ^ ** -R- VM~ 19 - 

@ Sip l£\ cyJ Ji 

'ilim/iml hiktilli swai'in inna^fi W3 yaqdifTu) VSSVS U lim^w -n uiki 

dan Dia 
sempitkan 


4*0 


yasyau |i may 
Dia bagi siapa 
yang 


kehendaki 


rizqa yabsulu* 

rezeki Dia lapangkan 


M 7X1/ TI - VI “ - 

qM *4 a Jfr P & 

auhaina wal-lazi nuhaw bihi mawassa minad-dlni 'lakum svara'a 


auhaina 

Kami 

wahyukan 


ival-iazi 
dan yang 


nuhaw bihi 
Nuh kepadanya 




ma wassa 
apa yang 
Dia wasiatkan 


minad-dlni 
dari agama 


insr 


’ lakum syara'a 
bagi Dia men- 
kalian syariatkan 


Yaj 


dina aqlmud an walsa 

agama tegakkanlah bahwa dan Isa 

(Tauhid) 


wa musa * ibrahima bihi wa$$aina wa ma ilaika 

dan Musa Ibrahim kepadanya Telah kami dan apa kepadamu 

wasiatkan yang 


allahu ilaih(i) \ matad'uhum 'alal-musvriklna kahiira fihfh wn In tatafarrann 


ilaih(i) 

kepadanya 


matad'uhum 
apa yang kamu 


'aial-musyrikina kabura fih(i) wa la tatafarraqu 

bagi orang- sangat di dalamnya dan janganlah kalian 

orang musyrik _ berat ^berpecah-belah. 




\j *2 I vf 


wa ma 


yun7b(uf may 

dan {13}. bagi orang yang siapa 

tidak kembali (kepada-Nya) yang 

w 


VI SSP - tgi — a - 0~HT 

mav ilaihi wa vahdl vawa'u maw . 


< * 


10 


ilaihi wayahdi yasya’u 

kepadanya dan Dia memberi Dia 

petunjuk kehendaki 


fj# y 


may ilaihi 

siapa kepadanya 

yang 

« -^- 


yajtabi 

memilih 


U? iUi 

oagyam ’'ilmu Ijaahumul mim ba'di ma ilia 


Mimatuq wa lau la bainahum bagyam ’ 'ilmu 
kalimat dan seki- di antara karena Ilmu yang datang 

(ketetapan) ranya tidak mereka kedengkian (kebenaran) kepada mereka 


setelah apa 


■w 


4>X»X X 

c^jjl oU 

wa innal oainahum laqudiya 

orang-orang dan sesung- di antara pasti 

yang_guhnya_mereka diputuskan 


- J!b jyji scs’m 

musammal ^ j(a ajalim mtTrabbika 

yang ditentukan sa mpai waktu dari 

(Kiamat) r tuhanmu 


I r •* .*• 

ijyp 

taFarraqu 
mereka ber- 
pecah-belah 


^ / 


sabaqat 

terdahulu 


m w" 

murib(in) minhu 

{14} kebimbangan darinya 

(terhadap Al-Qur'an) 


(ahwn'.hum wa latattabi' umirt(a) 

hawa nafsu mereka dan jangan kamu 

(Musyrikin) kamu mengikuti diperintah 


“W 


lafi syakkim 
benar-benar 
dalam keraguan 


' 


’ mim ba'dihim 
setelah mereka 






* ^ 

kitaba 

Al-Kitab 

(Taurat dan Injil) 


i4 A 

buy 

un^ul 

diwarisi 


kama 

sebagaimana 


r 




ZjH 

Ir'adita 

untuk berbuat 
adil 



wastaqim 

dan 

tegakkanlah 


fad T (u) falizalika 

serulah maka karena 

(mereka bemin ^)_itu _ 


' ming kitab(in) 
dari (seluruh) Kitab 




aqzalallahu 

Allah 

turunkan 


bima 
dengan 
apa yang 


amantu wa qoi 
aku dan kata- 

beriman kanlah 


"«r 


i a'malukum *wa lakum a'maluna lana Aa rabbukum rabbuna allahu tbainakurn 

amal-amal kalian dan untuk 

kalian 


bainakum 

amal amaf kalian dan untuk amal-amal untuk dan Tuhan Tuhan Allah di antara 

_ kalian _ kami kami _kalian kami kalian_ fl ___ 

® -&> E G35 YZk ^3 Gi: ky I I 

ma$Tr(u) wa ilaihil bainana al^hu 'wa bainakum bainana la hdjjata 

{15} tempat dan kepada- di antara Allah dan di antara di antara tidak pedu 


sm _ 

ma$Tr(u) 
{15} tempat 

kembali 


wa ilaihil 
dan kepada 
Nya 


kami mengumpulkan 



QjjlqjilalT 

v 14it| Aril 





















































Ci$3i 33t 5J 


dan tahukah 
kamu 


wal-mrzan(a) 
dan neraca 


bil-tnaqqi 

dengan 

kebenaran 


kitaba 

Al-Kitab 

(Al-Qur'an) 


qzala! 
menurunkan 


lazT 

yang 


allahu! 

Allah 


{16} 


by*yy ^ 

la yu'minuna lazma bihaf vasta'iilu _ qarlbtun) 





bihal 

dengannya 


yasta'jilu 

minta 

disegerakan 


CjjaX*.\j 

wa ya'lamuna 
dan mereka 
mengetahui 


minha 

darinya 


musyfiquna 





lafT qalalim 
benar-benar 
da lam kesesatan 


fis-sa'ati 

tentang (adanya) 
hari Kiamat 


iazina 
orang-orang 
yang 


sesung- 

guhnya 




'azTz(u) 
Maha Perkasa 


qawiyyul 
Maha Kuat 


wa huwal 
dan Dia 


9 // 

wa mang 
dan barang 
siapa yang 


A ^ ^ * * 

ff harsih(T) 


yasyd'lu) 

Dia 

kehendaki 

IT 


9 S' 

o* 

may 

siapa 

yang 


cSjL^i 

yarzuqu 
Dia memberi 
rezeki 


bi'ibadihl 
kepada hamba- 
hamba-Nya 


,cl-> i±±5 $ifl 


latlfum 

Maha 

Lembut 


allahu 

Allah 


iahu nazid 
pada keuntungannya baginya Kami 

(a kh icat) _ tambahkan 



yuridu 

meng- 

hendaki 


,r 


kana 

ada 


0- 4 

mnng 
barang 
siapa yang 


{19} 



>y\d> k us 


lahu 

baginya 


(tetapi) 

tidakada 


bJj\'c£ & 

minad-dTni 'lahum 


minha nu’tihl 

Kami berikan 
kepadanya 


sebagian 

darinya 


ciii 

dun-ya 

dunia 


X 9 s' 


harSad 

keuntungan 


minad-dTni 
dan agama 
(yang lurus) 


lahum 

bagi 

mereka 


Vo- 

syara'u 

mereka 

mensyariatkan 





J* * > 

yuridu 

menghendaki 

" *•» 


kana 

adalah 

dia 




ir 


lahum 

mereka 

mempunyai 


am 

atau 


<Ui 


fcrainahum 
di antara 
mereka 


laqudiya 
pasti diputus- 
kan (siksa) 


fasli 

tunda(penundaan 
sampai hari akhir) 



O 

/om ^ in na ?'k(in) 
{ 20 } dari bagian 




'Sib (du 


zalimina 
orang-orang 
yang zalim 


wai-Iazina 
dan orang- 
orang yang 

Tt - 


taraz 

kamu akan 
melihat 

TT 1# 

s' s’ 

bihim 

pada 

mereka 


{ 21 } 


iyt 4.I& OAAi!' 

alTm/tm! J rt7ahnn 'lahum v^limTna 


alim(un) 

yang 

pedih 


'azabun 

azab 


lahum 

bagi 


zalimina 
orang-orang 
yang zalim 


ma tarn 
apa yang 
tidak 

Tl 

V I X 

blj 

wa innaz 
dan se- 
sungguhnya 


C! b 

waqi'um 

menimpa 


wa huwa 
dan dia 
(siksa) 






kasabu 

mereka kerjakan 


s' 

mimma 
karena 
apa yang 


musyfiqina 
mereka ketakutan 


W 





fi rau^atil 
(berada) dalam 
taman-taman 


salihati 

kebajikan 


s>> 

V 

huwal 

dia 

adalah 


wa 'ami I us 
dan mereka 
mengerjakan 

w - 


s' 

zaiika 

demikian 

itu 


Hi s s' » 


8&&8U. 

Mlml 
¥ £lutfrralt 



QalqnlaN 


'ir)da rabbihim 
disisiTuhan 
mereka 

>Vl£ * 


I itMl ^ Mi* dtl 5»1 A*, TJ V/ J f I 

)Wm\ *+ Mnctd 



42. ASY-SYORA 
(Musyawarah) 


485 


* 


16. Dan orang-orang yang berbantah- 
bantah tentang (agama) Allah setelah 
(agama itu) diterima, perbantahan mereka 
itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka 
mendapat kemurkaan (Allah) dan mereka 
mendapat azab yang sangat keras. 

17. Allah yang menurunkan kitab (Al- 
Qur'an) dengan (membawa) kebenaran 
dan neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, 
boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat? 

18. Orang-orang yang tidak percaya 
adanya hari Kiamat meminta agar hari 
itu segera terjadi, dan orang-orang yang 
beriman merasa takut kepadanya dan 
mereka yakin bahwa Kiamat itu adalah 
benar (akan terjadi). Ketahuilah bahwa 
sesungguhnya orang-orang yang mem- 
bantah tentang terjadinya Kiamat itu 
benar-benar telah tersesat jauh. 

19. Allah Mahalembut terhadap hamba- 
hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada 
siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha- 
kuat, Mahaperkasa. 

Allah Memberikan Pembalasan kepada 
Amal Sesecrang menurut Niatnya 

20. Barang siapa menghendaki keun¬ 
tungan di akhirat, akan Kami tambahkan 
keuntungan itu baginya, dan barang siapa 
menghendaki keuntungan di dunia, Kami 
berikan kepadanya sebagian darinya 
(keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan 
mendapat bagian di akhifat. 

21. Apakah mereka mempunyai sesem- 
bahan selain Allah yang menetapkan 
aturan agama bagi mereka yang tidak 
diizinkan (diridai) Allah? Dan sekiranya 
tidak ada ketetapan yang menunda 
(hukuman dari Allah), tentulah hukuman 
di antara mereka telah dilaksanakan. Dan 
sungguh, orang-orang zalim itu akan 
mendapatkan azab yang sangat pedih. 

22. Kamu akan melihat orang-orang zalim 
itu sangat ketakutan karena (kejahatan- 
kejahatan) yang telah mereka lakukan, 
dan (azab) menimpa mereka. Dan orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan (berada) di dalam taman-taman 
surga, mereka memperoleh apa yang 
mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang 
demikian itu adalah karunia yang besar. 


AL-QUR^AN TEXT MESSAGE 


Tajwid termasuk iimu yang paling muiia dan 
utama karena berhubungan dengan firman 
Allah swt. dan keutamaan firman Allah di atas 
perkataan selam-Nya seperti keutamaan Allah 
di atasmakhluk-Nya. 
































































4 


486 


42. ASY-SYOrA 
(Musyawarah) 


23. Itulah (karunia) yang diberitahukan 
Allah untuk menggembirakan hamba-ham- 
ba-Nya yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan. Katakanlah (Muhammad), "Aku 
tidak meminta kepadamu sesuatu imbal- 
an pun atas seruanku kecuali kasih sayang 
dalam kekeluargaan." Dan barang siapa 
mengerjakan kebaikan, akan Kami tambah- 
kan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Mensyukuri/79) 

24. Ataukah mereka mengatakan, "Dia 
(Muhammad) telah mengada-adakan 
kebohongan tentang Allah" Sekiranya 
Allah menghendaki, niscaya Dia kunci hati- 
mu. Dan Allah menghapus yang batil dan 
membenarkan yang benar dengan firman- 
Nya (Al-Qur'an). Sungguh, Dia Maha Menge- 
tahui segala isi hati. 

25. Dan Dialah yang menerima tobat 
dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan 
kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 


Asbabun Nuzul ayat 23-25 


Dan Ibnu Abbas baliwa kaum Arnhar bermaksud 
mengumpulkan harta benda untuk Rasulullah 
Saw, maka turunlah ayat mi yang menegaskan 
bahwa Rasulullah Saw tidak mengharapkan upah 
sedikitpun Mas mismya kecuali menumbuhkan 
kasih sayang to persaudaraan Setelah turun ayat 
mi, sebagian dan mereka berkata, ’TCalau demiktan, 
pantaslah la selalu membela sanak saudaranya” 
Maka turunlah ayat benkutnya sebagai bantahan 
terhadap tuduhan mereka dan anjuran untuk 
bertaubat atas perbuatan ltu (HR ath rhabraru) 

26, dan Dia memperkenankan (doa) orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan ke¬ 
bajikan, serta menambah (pahala) kepada 
mereka dari karunia-Nya. Orang-orang 
yang ingkar akan mendapat azab yanq 
sangat keras. 

27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki 
kepada hamba-hamba-Nya niscaya mereka 
akan berbuat melampaui batas di bumi, 
tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang 
Dia kehendaki. Sungguh, Dia Mahateliti ter¬ 
hadap (keadaan) hamba-hamba-Nya, Maha 
Melihat. 


Asbabun Nuzul ayat 27 


Dari All bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 
aslihabush sfaaffah (orang-orang nuskm yanga 
tidak punya rumah dan tmggal di mesjid), yang 
mengangankan kehidupan duniawi Ayat tersebut 
menegaskan bahwa apabila kemginan mereka 
dikabulkan sekaligus pasti mereka akan hidup 
melampaui batas (HR al Hakim) 

28. Dan Dialah yang menurunkan hujan 
setelah mereka berputus asa dan menyebar- 
kan rahmat-Nya. Dan Dialah Maha Pelin- 
dung, MahaTerpuji. 

29. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- 
Nya adalah penciptaan iangit dan bumi dan 
makhluk-makhluk yang melata yang Dia 
sebarkan pada keduanya. Dan Dia Mahakua- 
sa mengumpulkan semuanya apabila Dia 
kehendaki. 

Allah Memaafkan Sebagian Besar Dosa Ham¬ 
ba-hamba-Nya 

30. Dan musibah apapun yang menimpa 
kamu adalah karena perbuatan tanganmu 
sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari 
kesalahan-kesalahanmu). 

31. Dan Kamu tidak dapat melepaskan diri 
(dari siksaan Allah) di bumi, dan kamu tidak 
memperoleh pelindung atau penolong se- 
lain Allah. 

779) Allah mensyukuri hamba-Nya, maksudnya ialah 
memberi pahala terhadap amal-amal hamba-Nya, 
memaafkan kesalahannya, menambah nikmat- 
Nya.dan sebagainya. 





®sf 


M 

**0 



w 


nazid 

Kami kebaikan 
tambahkan 


W 

<-V- a d o*j 

yaqtarif wa ma y 
mengerjakan dan barang 
siapa yang 


'ibadahul- 
hamba-hamba-Nya 
(yang beriman) 


yubasysyirullahu 
Allah meng¬ 
gembirakan 


lazl 

yang 


fil-qurba 

dalam 

kekeluargaan 


sSp & 0 & 


zalikal 

itulah 

(karunia) 


-mawaddata Mlal 
kasih kecua 
sayang 


ajran 'alaihi as'alukum 
upah/ atasnya aku minta pada 
imbalan kalian (musyrikin) 


. W 19 “ ~' 

M y 

'alallahi (if)tara yaqulunaf fern syakur(un) gafurup innallaha busna(n) fiha lahO 

terhadap dia (Muhammad) mereka ataukah {23} Maha Maha sesungguhnya kebaikan pada- baginya 

Allah mengada-adakan berkata mensyukuri Pengampun Allah (pahala) nya 


wa yuhiqqul 
dan Dia membenar¬ 
kan (menegakkan) 


batila 

kebatilan 


wa yamhullahul 
dan Allah 
menghapuskan 


'ala qalbik(a) 
atas hati 
kamu 


yakhtim 

Dia 

menutup 


✓ 

yasya'illahu 

Allah 

menghendaki 


yaqbalut -lazl 

menerima yang 


wa huwal 
dan Dia {24} 


& 

fa'iy 

maka 

jika 


IT 

• ^ 

kaziba(n) 

dusta 


_ w~~ 

Xh X*j 


sudur(i) 

dada 


bizatis- 
dengan 
yang ada 


'alTmum 

Maha 

Mengetahui 


innahO 
sesungguh¬ 
nya Dia 


bikalimatih(T) 
dengan kalimat- 
kalimat-Nya 


haqaa 

kebenaran 



taf'alun(a) wa ya'lamu 'anis-sayyi’ati wa ya'fu 'an 'ibadihT taubata 


dan Dia 
mengetahui 


;-sayyi 
dari kesalahan 
kesalahan 


yaf 
dan Dia 
memaafkan 


dari hamba- 
hamba-Nya 


tobat 


I^LoAj \y*A I dy jjl 

min fadlih(T) wayazlduhum salihati wa'amilus amanu lazlna 


mip fadlih(i) 
(pahala) dari 
karunia-Nya 


a yazlduhum 
dan Dia menambah 
pada mereka 


salihati 

kebajikan 


wa 'amilu? 
dan mereka 
beramal 


amanu 

beriman 


jSj 


rizqa basatatlahur 

rezeki (melebihi Allah 
kebutuhan) melapangkan 

l* 


wa lau 
dan jika 


Ok 

V-Z 

{26} 


w 


V 


lazlna 

orang-orang 

yang 


wa yastajlbul 
dan Dia memper¬ 
kenankan (doa) 


syadld(un) 
yang keras 


’jz A 

'a7ahun * lahiim wal-kAfimna 




'azab up 
azab 


1 lahum 
bagi 


wal-kafiruna 
dan orang- 
orang kafir 


- W9 — lap - (9 - - - 


bi'ibadihl innahu mayasya'(u) biqadarim yunazzilu wa iakiy ^ fil-ardi 

dengan hamba- sungguh yang Dia dengan Dia akan di bumi 

hamba-Nya _Dia kehendaki ketentuan menurunkan tetapi 




labagau InbadiN 

tentu mereka bagi hamba- 
melampaui batas ha mba-Nya 


qanatu 
yang mereka 
berputus asa 


mim ba'di ma 
setelah apa 


gaiSa 

hujan 


yunazziiul 

menurunkan 


-lazl 

yang 


3E- & L6& jLiii 

khalqus- wa min ayatihl hamld(u) 

penciptaan dan di antara {28} Maha Terpuji 

(atas takdir-Nya) 


wa huwal 
dan 
Dia 


IK 

/' 0 n. ' r 

rv * 

basir(un) khabTrum 
{27} Maha Maha 


Melihat 


Teliti 


tw 


tanda-tanda-Nya 


/> ^ 

waliyyul wa huwal 
Maha Pelindung dan 

(atas hamba-Nya) Dia 


rahmatah(u) 

rahmat-Nya 





,4^rc> 






'ala jam'ihim wa huw'a m<ndabbah{tFn} 
atas pengum- dan Dia dari binatang 
pulan mereka_melata 




fi\l 


y*w - t»h - » -r- vj - 

^= === £ >\*>\ S 5 'a 

fabima mim muslbatin ' asabakum wa ma naHiWnnl vawa'n** i/a 


fihima bassa wa ma wal-ardi 

di dalam bertebaran dan apa dan bumi 

keduanya Jtumbuh)yang 


samawatf 

Iangit 


fabima mim mu^Tbatip 

maka dari suatu musibah 

disebabkan 


a$abakum 
menimpa kalian 


7 - mw~ mw~ 

bimu'jizlna aptum 

dapat melepaskan kalian 

diri dari siksa(Allah) 




wa ma W 
dan apa {29} 
yang 


r ' % <S 


wa ma 

dan (301 

tidaklah 


C “ 


'ang kaSTr(in) 
dari sebagian 
besar 


CP 

wa ya'fu 
dan Dia me¬ 
maafkan kalian 



- 19 - — M — 19 - 

m jot ^i's JJ*Ot A - 1 


miw waliyyiw 
dari seorang 
pelindung 


mipaunillahi 
dari selain Allah 


O 



Mt-r 

wu ibUI f 

























































* wm 

p pp. 


5 

syakur(in) likullt sabbarin 

yang bagi setiap orang 
bersyukur yang bersabar 




lazina wa ya'famal 


w 

lazina Aa ya'famal ZT 
orang-orang dan mengetahui 134/ 
yang 

- IV M 


la'ayatil fi zalika 

benar-benar pada yang 
tanda-tanda demikian itu 

mm 

9 S 


CP 


££5 

famata'uf 

maka 

kesenanfjan 


'ang kaslr(iw) 
dari sebagian 
besar (mereka) 

- VM - 


cJsjoj 

wa ya'fu 
dan Dia mem¬ 
ber! maaf 


kasabu 

perbuatan 

mereka 


'aiazahrih(T) 
diatas permukaan- 
nya (laut) 

H H 

4>Z *> 

yubiqhunna 
Dia membina- 
sakannva^ca^al) 


rawakida faya?falna 

terhenti ma ka 

jadilah ia 




rr 


bima 

disebab- 

kan 


{33} 


** 

min syalln 

dari 


i--lOi MV 

n-^- 4 Qjr:?^- 

1 utlfum fama mimmahl$(in) ma lahum fiayatina yujadiluna 

diberikan ke- maka {35} dari jalan keluar tidakada padaayat- membantah 

pada kalian apa vang 


dari jalan keluar 
(dari siksa) 


tidakada 
bagi mereka 


pada ayat- 
avat Kami 


kese na n. ran sesuatu j'ada kalian apa yam] _(oari SIKSaj _pagj mereka a y ai isami _ 

* ** 'll^ l»> s\ ** .^1 $** l 

iyL-4l Ojjjj >-i? LjJoi 


wa'ala rabbihim 
dan kepada 
Tuhan mereka 


amanu iil-lazTna 
beriman bagi orang- 

(dan sabar) orang yang 


wa abqa khairuw 

dan lebih lebih baik 

kekal 


indallahi wa ma dun-ya hayatid 

(pahala) dan apa dunia dan Kami 

di sisi Allah yang (Yang fana) jadikan 


uiiij jp^\j tt\ 

Wa »za ma wnl-fautsahicva ' -iim i 


wa tza ma wal-fawahisya 

dan apabila dan perbuatan 

keji 


ismi 

dosa-dosa 



v>v 




by&P. 

'S\j 

9 

kaba’iral 

yajtanibuna 

wal-laztna 

besar 

menjauhi 

dan orang- 
orang yang 

{36} 


itawakkalOn(a) 

mereka 

bertawakal 






salah(ta) 

shalat 


y* \ 

wa aqamus 
dan mereka 
mendirikan 


lirabbihim 
seruan Tuhan 
mereka 


(is)tajabu 

memperkenankan 

(memenuhi) 




at& 

wal-lazmas 
dan orang- 
orang yang 

W*M 

\ 


w 

{37} 


< *>.' 






yagfirun(a) ’hum gadibu 


mengampuni 


mereka 

(segera) 


mereka 

marah 


'ffi '*A\' O 

|Vf:U» bj. (jUJi $ m$B oyy <Sjy p-V 4 !? 

Labahumul iza wal-lazTna yunfiqun(a) razaqnahum wamimma banahum syura vJaamruhum 


asabahumul 
menimpa apabila 
mereka 


wal-lazlna 
dan orang- 
orang yang 




fa man 

memaafkan maka barang 
(keza liman} siapa yang 




{38} 

u 


yunfiqun(a) 

mereka 

menafkahkan 

:— mm 


Razaqnahum 
Kami rezekikan 
pada mereka 




wa mimma 
dan dari 
apa yang 


di antara 
mereka 

- mm 


syura 

musyawarah 


dan urusan 
mereka 


"Mi"* Uj^-J 10/ °Xr^i r 

mteluha savvi’atum sayyfatin i^a'n yantasirun(a) num Sagyu 




mteluha sayyi’atum sayyFatin wajaza'u yantasirun(a) 

(yang) serupa suatu (adalah) dan balasan {3°J mereka membela 

dengannya kejahatan kejahatan _ diri (tidak lemahp 

w 



a ip 

{40} 


isi 




^agyt 

mereka (dengan) 
keza liman 

«r 




wa lamaniri 
dan sungguh 
siapa yang 


^alimTn(a) 
orang-orang 
yang zalim 


la yuhibbu? 
tidak 
menyukai 


f> 


innahu 

sungguh 

Dia 


'alallah(i) 
atas Allah 


% 




> r , t , v”'" 

c^Up Li} 

'alal-iazlna sabilu innamas mip sabll(in) 

atas orang- jalan (untuk menya- sesung- {41} dari jalan (untuk 
orang yang lahkan mereka) guhnya menyalahkan mereka) 

- v# - 


•mralaihim fa Glaifca 

tidakada maka me- 

atas mereka reka jtu 

wr 


fa'ajruhu 
maka 
pahalanya 

v# - 


wa a$!aba 
dan berbuat 
baik 


aMjZ 

) ' 

ba'da ?ulmihl 
sesudah 
teraniaya 


iy ys& cewa 

lahum > i, fil-ardi 


lahum 
bagi ula’ika 

mereka mereka itu 


6 igairtl-Kaqq(i)^ 
tanpa kebenaran 

ww 


fil-ardi 

di bumi 


X 7>v X 

wa yabguna 
dan mereka 
melampaui batas 

mv 


y. 


Si 


nasa 

manusia 


&& 

ya?limunan 

menganiaya 


^ umur(i) bzmil- lamin zalika inna wagafara 
urusan sebaik- benar-benar demikian sungguh dan me- 
baik termasuk itu ngampuni 


t •> v?l ^ ^ ^ \ <itl <>\ s 9«\\ ?\<' 

C& oAj W& -*r) 

^ - - * * - — 


sabara wa lamaq alim(un) 'azabun 

dia dan sungguh {42} yang azab 


szuh Jjj 4 ill 

?alimina watara? mimba'dih(T) miwwa!iyyim famalahu 

orang-orang dan kamu setelah (seorang) maka tidak ada 

yang zalim akan melihat pelindung pun baginya 


bersabar orang yang 


pedih 


A 


# 


yudfilillahu 
Allah sesatkan 


wa may ^ 

dan barang {43} 

siapa yang 


&/&PZ && Ji 


' *4 


3s2\ 

# 


t»7 

& 

'azaba 

ra'awul 

(atnmi 

azab 

mereka 

melihat 

ketika 



42* ASY-SYOrA 
(Musyawarah) 


487 



32. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- 
Nya ialah kapal-kapal (yang berlayar) di laut 
seperti gunung-gunung. 


33. Jika Dia menghendaki, Dia akan meng- 
hentikan angin, sehingga jadilah (kapal- 
kapal) itu terhenti di permukaan laut 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang 
yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. 


34. atau (Dia akan) menghancurkan kapal- 
kapal itu karena perbuatan (dosa) mereka, 
dan Dia memaafkan banyak (dari mereka), 

35. dan agar orang-orang yang membantah 
tanda- tanda (kekuasaan) Kami mengetahui 
bahwa mereka tidakakan memperoleh jalan 
ke luar (dari siksaan). 

36. Apa pun (kenikmatan) yang diberikan 
kepadamu, maka itu adalah kesenangan 
hidup di dunia. Sedangkan apa (kenikmatan) 
yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih 
kekal bagi orang-orang yang beriman, dan 
hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, 

37. dan juga (bagi) orang-orang yang 
menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- 
perbuatan keji, dan apabila mereka marah 
segera memberi maaf, 


Kewajiban Bermusyawarah tentang Masalah 
Keduniaan 

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruanTuhan dan melaksanakan 
salat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarah antara mereka; dan 
mereka menginfakkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka. 


Bersabar dan Memberi Maaf Lebih Baik dari - 
pada Mengambil Pembalasan 

39. dan (bagi) orang-orang yang apabila 
mereka diperlakukan dengan zalim, mereka 
membela diri. 


40. Dan balasan suatu kejahatan adalah 
kejahatan yang setimpal, tetapi barang sia¬ 
pa memaafkan dan berbuat baik (kepada 
orang yang berbuat jahat) maka pahalanya 
dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai 
orang-orang zalim. 

41. Tetapi orang-orang yang membela diri 
setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk 
menyalahkan mereka. 

42. Sesungguhnya kesalahan hanya ada 
pada orang-orang yang berbuat zalim kepa¬ 
da manusia dan melampaui batas di bumi 
tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka 
itu mendapat siksaan yang pedih. 

43. Tetapi barang siapa bersabar dan me¬ 
maafkan, sungguh yang demikian itu ter¬ 
masuk perbuatan yang mulia. 

Orang-orang yang Dibiarkan Sesat oleh Aiiah 
tidak akan Menemukan Pemimpinyang Mem¬ 
beri Petunjuk 

44. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh 
Allah, maka tidak ada baginya pelindung 
setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang 
zalim ketika mereka melihat azab berkata, 
"Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke 
dunia)?" 











































j/jt AQQ 42TaSY»SY 0^ fife* 

TJB 4 oo (Musyawarah ) 

45. Dan kamu akan melihat mereka 
dihadapkan ke neraka dalam keadaan 
tertunduk karena (merasa) hina, mereka 
melihat dengan pandangan yang lesu. 
Dan orang-orang yang beriman berkata, 
"Sesungguhnya orang-orang yang rugi 
ialah orang-orang yang merugikan diri 
mereka sendiri dan keluarganya pada hari 
Kiamat." Ingatlah, sesungguhnya orang- 
orang zalim itu berada dalam azab yang 
kekal. 

46. Dan mereka tidak akan mempunyai 
pelindung yang dapat menolong mereka 
selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat 
oleh Allah tidak akan ada jalan keluar 
baginya (untuk mendapat petunjuk). 

47. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum 
datang dari Allah suatu hari yang tidak 
dapat ditolak {atas perintah dari Allah). 
Pada hari itu kamu tidak memperoieh 
tempat berlindung dan tidak (pula) dapat 
mengingkari (dosa-dosamu). 

48 Jika mereka berpaling, maka (ingatlah) 
Kami tidak mengutus engkau sebagai 
pengawas bagi mereka. Kewajibanmu 
tidak lain hanyalah menyampaikan (risa- 
lah). Dan sungguh, apabila Kami merasa- 
kan kepada manusia suatu rahmat dari 
Kami, dia menyambutnya dengan gem- 
bira; tetapi jika mereka ditimpa kesusahan 
karena perbuatan tangan mereka sendiri 
(niscaya mereka ingkar), sungguh, ma¬ 
nusia itu sangat ingkar (kepada nikmat). 

49. Milik Allah-lah kerajaan langit dan 
bumi; Dia menciptakan apa yang Dia 
kehendaki, memberikan anak perempuan 
kepada siapa yang Dia kehendaki, dan 
memberikan anak laki-laki kepada siapa 
yang Dia kehendaki, 

50. atau Dia menganugerahkan jenis 
laki-laki dan perempuan, dan menjadikan 
mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia 
Maha Mengetahui, Mahakuasa. 

Cara Wahyu Diturunkan kepada Rasul 

51. Dan tidaklah patut bagi seorang 
manusia bahwa Allah akan berbicara 
kepadanya kecuali dengan perantaraan 
wahyu atau dari belakang tabir^so) atau 
dengan mengutus utusan (malaikat) lalu 
diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya 
apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia 
Mahatinggi, Mahabijaksana. 


780) Seorang dapat mendengar kalam llahi akan 
tetapi dia tidak dapat melihat-Nya seperti yang terjadi 
pada diri Nabi Musa a.s. 


khasyffna 
keadaan tunduk 


yu'raduna 

dihad’apan 


raj ii$ & oK* 






miq tarfin 
dengan pan- 
dangan mata 




iyansurunahum 
menolong 
mereka 


min auliya'a lahum kana wa ma . . 


i auliya' 
(seorang pun) dari 
pelindung 


^7 ■ — > ^ 

istajibO 

perkenankanlah 
(penuhilah) 





>*\ \ \ 7 9 " & * t * 9 > * * 

4AM (jAj 4&\ 


fama lahu 
maka tidak ada 
baginya 


yudlilillahu 
Allah sesatkan 


mip dunillah(i) 
dari selain Allah 


£ a* 


jJU o 


wa may 
dan barang 
siapa yang 

;—eim > 


minaliah(i) 
dari Allah 


lahu 

baginya 


fm 


ya'tiya 

akan 

datang 


ay 

bahwa 


* 9% 9 m 

"riling qabli 
sebelum 


lirabbikum 
untuk (seruan) 
Tuhan kalian 


a'radu 

mereka berpaling 
(musyrikin) 

wwcr 


->bi V^bt 


min nakir(in) 
dari mengingkari 
(dosa-dosa) 


nva ma lakum 
dan tidak 
ada bagi kalian 


mim malja'iy 
dari tempat 
berlindung 


Uj V* && o! <Miji ^ 




iza wa inna 
apabila dan sung¬ 
guh Kami 


balag(u) iHal- 'ala'ka In 

penyampaian kecuali atas kamu tidaklah 


(risalah) 


hafiza(n) 

(sebagai) 

pengawas 



'alaihim arsalnaka faml 

atas Kami mengutus maka' 

mereka kamu tidak 

Hi \ 2 £l 

minna irjsana azaqnal I 

dari manusia kami 

kami merasakan 


Mi A 0 U fed ^ ^ 


muikus 

kerajaan 


lillahi 
bagi Allah 


{48} 


kafur(un) 
sangat ingkar 
(pada nikmat) 


iqsana 

(kepada) 

manusia 


fa'innal 

maka 

sungguh 


aidThim 
tangan-tangan 
mereka 


qaddamat bima 
perbuatan dlsebabluift.-j 


l\L\ 

inaSaw 
(anak) 
perempi 


vm i*j tor * ., 

cfejy 13 S 


yasyt’u 
Dia kehendaki 


limay 
kepada 
siapa yan g 


yahabu 
Dia memberi 


ma yasya'(u) 
apa yang 
Dia kehendaki 


yakhluqu 
Dia men- 
ciptakan 


wal-ard(i) 
dan bumi 


samawah 

langit 


3 


wa inasa(n) 
dan 


zukranaw 

laki-laki 


9 ^ ^ at 

c*# 

dia menjodohkan 
mereka 


— T^r-w-o- 

' @ iS cyA 


{49} 


zukur(a) 

(anak) 

laki-laki 


- 1 1 - v a u: 

Dia 

kehendaki 


> 

limay wa yahabu. 

kepada 
siapa yang 


dan Dia 
memberi 


—;-- tv n ~ o h . w. 

.s' 9-* ' 9*\' <r>\ * ~' fr?', » ^ \ 

■^1. •• 

mn m A r* -t, i i Slimi inn inn^hl I SlU 


kana wa ma 
ada dan tidak 
(patut) 


qadlr(un) 
{50} Maha Kuasa 


'alimung 

Maha 

Mengetahui 


innahu 
sesungguh¬ 
nya Dia 


'aqtrna(n) 

mandul 


yasya u 
Dia 

kehendaki 


-T HTII 1 VC~^7?ar 

ji aZibi ji w ^ 'o 


may wa yaj'alu 
siapa dan Dia 
yang menjadikan^ 

XX L 


ay libas. 1 

bahwa bagi seorang 




































































'wi cjj a|i 4^1 


mal-kitabu tadrl ma kuqta minamrina rufoam 

apakah Kitab mengetahui tidaklah dari perintah ruh 

kamu Kami (Al-Qur'an) 


ilaika auhaina wa kazalika 

kepadamu Kami dan demi- 

(Muhammad) wahyukan kianlah 


i » if tv .w ~ 7T 

ft Oj olaj'yiVj 


min 'ibadina nasya'u man 

dari hamba- Kami siapa 

hamba Kami kehendaki yang 


bihl nahdT nuran ja'alnahu wa lakiq wa lal-Tmanu 

dengan- Kami beri cahaya Kami jadikan akan tetapi dan tidak 

nya petunjuk Ai-Qur'an (pula) iman 


i) iii <iU»i 


ww 


> \ 


’If ' 


iehu 

milik- 

Nya 


lazl 

yang 


siratillahil 
jalan Allah 


^ » »■£ t y V 

• v 

mustaqlm(iri) 

{52} yang lurus 


iia $iratim 
kepada jalan 


A > 9 ^ 


i, < - K< £ fl 


latahdl vva innaka 

benar-benar kamu dan sungguh 
memberi petunjuk kamu 




jsiQi Ji >^14 c. 

ilallahi ala fil-ardfi) wa ma ma fis-samawati 


umur(u) 
{53} semua 


ta§Trul- 

akan 

kembali 


ilallahi ala fil-ard(i) 

kepada ingat- di bumi 

Allah lah 


wa ma ma fis-samawati 

dari apa apa yang dilangit 

yang 






3 H& 



^}\ 4X\) 

^ 'V 


rahlm 

Maha Penyayang 


rahmanir Bismillahir 

Yang Maha Pengasih Dengan nama Allah 


i\$ 5^. % 0 0 


'arabiyyal qur'anan 

bahasa Al-Qur'an 

Arab 


ja'alnahu inna 

menjadi- sesungguh- {2} 

kannya nya Kami 


mubm(i) 
yang jelas 


wal-kitabil 
dan Al-Kitab 
(Al-Qur'an) 


ha m]m 
^ j ya MTm 


u£a tin Q c <£&2 

, ladfiir.a kitabi fiummil- wa innahu ta'qilun(a) * la'altakum 

di sisi Kami Al-Kitab dalam induk dan sesungguhnya {3} mengerti agar kalian 

dan sesungguhnya (Al-Qur'an) 


ta'qilun(a) 

mengerti 


la'altakum 
agar kalian 



> m s.<A 

SrL/v^' v 1 > (Jzr™ 


ssfhan 

berhenti 


ww - 

tM 9 
m * 

(ttln naNyyJq 

dari para 
Nabi 


zikra 

peringatan 
(ayat Al-Qur'an) 


afa nadribu 
maka apakah 
Kami jadikan 


T hakTm(un) 

{4} penuh hikmah 


,/f 


J w>' 


arsalna 
Kami utus 


$ 


s*\ 

^ fP 

a kam 
dan berapa (5j. 
banyak 1 J 



la'aliyyun 

benar-benar 

tinggi 


«V 


musrifin(a) 
yang melampaui 
batas 


bl 


ang 

karena 


W IV 


$ \y^ *i\. 


li' 





yastafizi’un(a) 

memper- 

olok-olok 


bW 

kepada- 

nya 


kanu ilia 

mereka kecuati 


min nabiyyin ya tThim 

dari seorang datang kepada 
nabi mereka 


*j oi c5l3^<4 

fil-awwalln(a) 
j-gj umat-umat 


<<0Vi ,J£ " lit; j£» ill KKS 


T3 r i cw 


owwallnfal masalul wa mad a batsyaw ’ininhum 

orang-orang perumpamaan dan telah kekuatannya dari 

yang terdahulu lewat mereka 


wa ma 
dan 

tidak yang terdahulu 

- u - 

•t'K 1^1 

w 

asyadda fa'ahlakna 

(yang) tebih maka Kami iy\ 

hebat binasakan *■ ■* 

«V 


C& Q 

sa'altahum wa ia'iq 

kamu bertanya dan sungguh {8} 


HjWqulLinna 

tentu mereka 
JJiengatakan 


wal-arda 
dan bumi 


samawati 

langit 


khalaqas man 

telah siapa 

menciptakan yang 


Jenq atakan menciptakan yang kepada mereka jika 

- - W - 

Jii. 0 ^ iip'i ^ 

I ftrdA * nlla^T 'allmfii} '371711! khslsnshnnna! 


srd^ii 1 lakumul ja'ala allazl 

bumi untuk kalian menjadi- Dialah 

■__ kan _yang 


{9} 


'alTm(u) 

Maha 

Mengetahui 


'azizui 
Yang Maha 
Perkasa 


khalaqahunnai 
yang menciptakan 
fangit & bumi 

T9 - 


(b gsazg itj: 

tahtadunfa) * ia'aliakum ‘subulal fmii 'UWum wa ia'ala mahdaw 



subulat fmj ’iakum 

jalan-jalan di dalamnya untuk 

(pada bumi) kalian 


wa ja'ala mahdaw 

dan (sebagai) tempat 

menjadikan menetap 


1*2*1:"** Bp 

|iSp% lOr ^ 


% 



43. AZ-ZUKHRUF 
(Perhiasan) 


489 






52. Dan demikianlah Kami wahyukan ke- 
pada-mu (Muhammad) ruh (Al-Qur'an) 
dengan perintah Kami. Sebelumnya eng- 
kau tidaklah mengetahui apakah Kitab 
(Al-Qur'an) dan apakah iman itu, tetapi 
Kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, dengan 
itu Kami memberi petunjuk siapa yang 
Kami kehendaki di antara hamba-hamba 
Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar 
membimbing (manusia) kepada jalan 
yang lurus, 

53. (Yaitu) jalan Allah yang milik-Nyalah 
apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali 
kepada Allah. 


ZUKHRUF 

Makkiyyah 
Surah ke-43 4 89 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

KAUM MUSYRIKIN MENGAKUI BAHWA 
ALLAH-LAH PENCIPTA LANGIT DAN BU- 
ML KENDATI PUN MEREKA MENYEM- 
BAH BERHALA 

1 - Ha MIm 

2. Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas. 

3. Kami menjadikan Al-Qur'an dalam Ba¬ 
hasa Arab agar kamu mengerti. 

4. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam 
ummul Kitab (Lauh Mahfuz) di sisi Kami, 
benar-benar (bernilai) tinggi dan penuh 
hikmah. 

5. Maka apakah Kami akan berhenti 
menurunkan ayat-ayat (sebagai peringat¬ 
an) Al-Qur'an kepadamu, karena kamu 
kaum yang melampaui batas? 

6- Dan betapa banyak nabi-nabi yang 
telah Kami utus kepada umat-umat yang 
terdahulu. 

7. Dan setiap kali seorang nabi datang 
kepada mereka, mereka selalu memper- 
olok-olokkannya. 

8. Karena itu, Kami binasakan orang- 
orang yang lebih besar kekuatannya di 
antara mereka dan telah berlalu contoh 
umat-umat terdahulu. 

9. Dan jika kamu tanyakan kepada mere¬ 
ka, "Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi?" pastilah mereka akan menja- 
wab, "Semuanya diciptakan oleh Yang 
Mahaperkasa, Maha Mengetahui." 

10. Yang menjadikan bumi sebagai tem¬ 
pat menetap bagimu dan Dia menjadikan 
jalan-jalan di atas bumi untukmu agar 
kamu mendapat petunjuk. 






























































490 


43. A2-ZUKHRUF 
(Perhiasan) 


11. Dan yang menurunkan air dari langit 
menurut ukuran (yang diperlukan), lalu de- 
ngan air itu Kami hidupkan negeri yang mati 
(tandus). Seperti itulah kamu akan dike- 
luarkan (dari kubur). 

12. Dan yang menciptakan semua berpa- 
sangan-pasangan dan menjadikan kapal un- 
tukmu dan hewan ternak yang kamu tung- 
gangi, 

13. agar kamu duduk di atas punggungnya 
kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu 
apabila kamu telah duduk di atasnya; dan 
agar kamu mengucapkan, "Mahasuci (Allah) 
yang telah menundukkan semua ini bagi 
kami, padahal kami sebelumnya tidak mam- 
pu menguasainya, 

14. dan sesungguhnya kami akan kembali 
kepadaTuhan kami" 

15. Dan mereka menjadikan sebagian dari 
hamba-hamba-Nya sebagai bagian dari- 
Nya-78i) Sungguh, manusia itu pengingkar 
(nikmat Tuhan) yang nyata. 

KEINGKARAN KAUM MUSYRIKIN HA- 
NYALAH KARENA BERPEGANG TEGUH KE- 
PADA TRAD1SI LAMA 

16. Pantaskah Dia mengambil anak pe- 
rempuan dari yang diciptakan-Nya dan 
memberikan anak laki- laki kepadamu? 

17. Dan apabila salah seorang di antara 
mereka diberi kabar gembira dengan apa 
(kelahiran anak perempuan) yang dijadikan 
sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang 
Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam 
pekat karena menahan sedih (dan marah). 

18. Dan apakah patut (menjadi anak Allah) 
orang yang dibesarkan sebagai perhiasan 
sedang dia tidak mampu memberi alasan 
yang tegas dan jelas dalam pertengkaran. 
782) 

19. Dan mereka menjadikan malaikat-ma- 
laikat hamba-hamba (Allah) Yang Maha 
Pengasih itu sebagai jenis perempuan. 
Apakah mereka menyaksikan penciptaan 
(malaikat-malaikat itu)? Kelak akan ditulis- 
kan kesaksian mereka dan akan dimintakan 
pertanggungjawaban. 

20. Dan mereka berkata, "Sekiranya (Allah) 
Yang Maha Pengasih menghendaki, tentu- 
lah kami tidak menyembah mereka (malai¬ 
kat)" Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit 
pun tentang itu. Tidak lain mereka hanyalah 
menduga-duga belaka. 

21. Atau apakah pernah Kami berikan se- 
buah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu 
mereka berpegang (pada kitab itu)? 

22. Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya 
kami mendapati nenekmoyang kami meng- 
anut suatu agama, dan kami mendapat pe- 
tunjuk untuk mengikuti jejak mereka. 



781} Orang musyrikin mengatakan bahwa malaikat 
itu adalah anak perempuan Allah, padahal malaikat 
itu sebagian dari makhluk dan ciptaan-Nya. 

782) Ayat ini menggambarkan keadaan perempuan 
Arab pada waktu Al-Qur'an diturunkan. Mereka tidak 
diberi kesempatan dalam pendidikan, sehingga 
kurang kecerdasannya dan hanya dijadikan perhiasan 
saja. Perempuan tidak mampu bersikap tegas, 
garang dan jelas menyampaikan kehendaknya untuk 
memperoleh kemenangan. 




maate(n) baWiitam bihl fa’ansyarna 
yang mail negeri dengannya lalu Kami 

(tandus) ~ hidupkan 


biqadar(in) maam 
dengan ukuran 
(diperlukan) 





wa ja'ala 
dan Dia 


kullaha 

semuanya 


azwaja 

berpasangan 


khalaqal 

telah 


wal-lazT 
dan (dialah) 


{ 11 } 


tukhrajun(a) 
kalian dikeluarkan 


aivT 


kazalika 

seperti 

demikian 


'ala zuhurihi 
di atas punggungnya 
(binatang ternak) 

rpi 0 

litastawu matarkabun(a) wal-an'ami minal-fulki lakum 

agar kalian {12} yang kalian dan binatang dari perahu untuk 

duduk kendarai ternak kalian 

subhanal wataqulu 'alaihi 1(is)tawaitum izas rabbikum ni'mata tazkuru Summa 

MahaSuci dan kalian di atasnya kalian telah apabila Tuhan nikmat kalian kemudian 

berkata duduk kalian ingat 

, v/n 

c;ji % 

ila rabbina wa i nna 

kepada dan sungguh 

Tuhan kami kami 

( w*w . ww 

pm Jt i// 

Cfo -a 

m uqrTnTn(a) lahu kunna wama 

1 {13} menguasai baginya kami dan 

tidak 

lii ijll 

haza sakhkhara lana fazi 

ini menundukkan Yang 

(hewan) bagi kami 

ir^sana innal- juz’a(n) min'ibadihl lahu w 

manusia itu sesung- bagian sebagian hamba- baginya dar 

guhnya hamba-Nya me 

ww 

’"s <’*\<**\ 

A " ^ A ft 

aja'alu lamuriqalibun(a) 

i mereka {14} benar-benar 

njadikan akan kembali 

li. 

\ vya asfakum banatiw yakhluqu mimma amittakhaza 

dan Dia pilihkan (yaitu)anak Dia dari apa ataukah Dia 

(untuk) kalian perempuan ciptakan yang mengambil 

mubln(un) lakafurum 

{15} yang nyata benar-benar 

pengingkar 


ma&alan lir-rahmani 

sebagai bagi Yang 

perumpamaan Maha Pemurah 

Ti 




awamay 

dan apakah orang yang {17} 
(anak perempuan) 


i &.j{ 


mala’ikatal 

malaikat 




wa ja'alul 
dan mereka 
menjadikan 


\A ■ 
{18} 




gairu mubln(in) 
tidak nyata 
(memberi alasan) 


fil-khisami 

dalam 

pertengkaran 


wa huwa 
dan dia 


fil-hilyati 

daiam perhiasan 


satuktabu 
kelak akan 
ditulis 


Vhalqahum asyahidu inaSa(n) "rahmani 'ibadur- 

penciptaan apakah mereka (sebagai) Yang Maha hamba- 

mereka menyaksikan perempuan Pemurah hamba 


T hum 

mereka 


.. T*i- W 

si as 3 

Vna'abadnahum rahmanu sya'ar- lau 

kami tidak menyembah Yang Maha menghendaki jika 

mereka (malaikat) Pemurah 


wa qalu 
dan mereka 
berkata 


- 

{19} 


wa yus'alOn(a) 
dan mereka 
akan ditanya 


' A 

’syahadatuhum 
kesaksian mereka 


ifhniQMilia 'hum in min'ilmin bizalika ma lahum 


dtainahum am yakhrusun(a) ilia ’hum in min'ilmin 

Kami berikan atau- {20} menduga-duga kecuali mereka tidaklah dari ilmu 
pada mereka kah 


bizalika 

tentang 

itu 


ijiu A 


C 9 > 

1^ 1 t 




(tidak ada) bagi me- 
reka (orang musyrik) 


qalu r —-1 

mereka bahkan lj 
berkata 


mustamsikun(a) 
berpegang teguh 


ftp \Jf> m ttEi 

mnhtaHunCa) ' ai^ iiianhim wa inna Limm.-itii// aba ana 



— war 


>> 

bihl 

kepadanya 
(kitab) 

II If VJ 




lalu 

mereka 


rning qablihl 
sebelumnya s 

(mereka musyrik) 

- mmw 


m 


ala aSanhim 
atas bekas-bekas 
mereka 


_ A 

wa inna ummatw aba’ana wajadna inna h 

dan sung- atas umat (meng- bapak-bapak (nenek men dapati sungg)J n I 
guhkami anut satu agama) moyang) kami kami J 



iE8i*S% !E|i- 


f,u 1 




























































Surah Ke-43 


Juz Ke - 25 


if 


rt 


' 






iSsST 43. AZ-ZUKHRUF 

- 3 

Fj 

>>;> TO 


M W 

(Perhiasan) 

491 ) 


f&S 36 ■A ’j&J £& 5po* CLiiC aj§ 

mutrafuha qala ilia min nazTrin fiqaryatim mingqablika rnaarsalna wakazaltka 

orang-orang yang berkata kecuali dari pemberi dalam suatu sebelum kamu Kami tidak dan 

mewah hidupnya peringatan negeri (Muhamad) mengutus demikianlah 

w”H rar *# h ho iv mm* ir^ 

aAj-> ISijJ UL 

muatadun(a) » wa inna alaummatiw aba'ana waiadna inr 


muqtadun(a) 
{23} (menjadi) 

pengikut 


vva inna ala ummatiw aba'ana wajadna inna 

atas jejak-jejak dan sungguh atas umatlmeng- bapak-bapak mendapati sungguh 


'ala aSarihim 
ejak 


anut satu agama) 

IV' 


«» - r*» - u — nr ~mrrz ~ ~ - ;- 

rJS pij H* ^ Ji • 

aalu aba'akum 'alaihi lwajattum mimma bi'ahda awalau ji'tukum qala 


'qalu aba'akum 

mereka bapak-bapak 
berkata kalian 


atasnya 


1 wajattum 
kalian 
dapati 

' VP 


awalau ji'tukum qala 

dari apa dengan yang lebih apakah sekalipun aku dia 

yang memberikan petunjuk datang kepada kalian berkata 


vp vp — vp vv — or 

ilSfi 0 ^ a t, iSi 

kjlSfa fan-7tiir mihhnm fantan^mr\3 l/afirTin^} hihT iirciltiim 


kaifa faqzur 'minhum faqtaqamna 

bagaimana maka di antara maka kami 

perhatikanlah mereka siksa 

w : «w 


i\j - 3 cS 

wa qaumihi li'abThi t ibrahlmu qala wa iz mukazzibTn(a) 'aqibatul- kana 

dan kaumnya kepada bapak- Ibrahim berkata dan orang-orang kesudahan ada 

nya (Azzar) 


wa -z , 

dan 
ketika 


mukazzibTn(a) 
orang-orang 
yang mendustalgn 


_ o cp iv — Wf~ 

9i® v sj£2 li; Si$ -Ji 


sayahdin(i) fa'innahu fatarani -fazT ilia! ta'budun(a) 

akan memberi maka sung- mencipta- (Dzat) kecuali kalian sembah 

petunjuk kepadaku guh Dia kan aku yang 


mimma bara’um jnnanl 

dari apa berlepas sesungguh- 
yang diri n ya aku 


S P 

m 

bah kan {28} 


<^pi 

yarji'un(a) 
kembali (pada 
kalimat tauhid itu) 


Ma'allahum 

agar 

mereka 


w oj*L>j 

t*)Q\ mu ^' n ( un ) wa rasulum 
I2y}y an g memberi dan rasul 
penjelasan 


£Li 


fi'aqibihi 

pada 

keturunannya 

TV - 




baqiyataq 

(yang) 

kekal 


kalimatam 

(sebagai) 


<'X>. 


wa ja'alaha 
dan dia menjadi- 
kannya (Tauhid) 

. —— 


JJ-SsEl 


haqqu Ija’ahumul- 
kebenaran datang kepada 
(Al-Qur'an) mereka 


hatta 

sehingga 


wa aba'ahum 
dan bapak- 
bapak mereka 


hsTJla'i matta'tu 

mereka Aku telah mem- 
itu (musyrikin) beri kenikmatan 


T~ . — VI (| 7 " VS wr 

lj!15j0^ m 

wa qalu kafirun(a) bihi wa inna sihruw ^g^a qalu -fraqqu \ja'ahumul wa lam 

dan mereka {30} ingkar dengan- dan sesung- sihir ini mereka kebenaran datang ke- dan 

berkata nya guhnya kami berkata (Al-Qur'an) pada mereka ketik 


>1 

ahum 

apakah 

mereka 


’ 'azlmfin) 
{31} yang 
besar 


J«jp 


minal-qaryataini 
dari dua negeri 
(Mekah&Thaif) 

TT 


R ala rajulim 
atas seorang 
laki-laki 


> \ w -i 
6 

qur'anu 

Al-Qur'an 


l < ) 




hazal- 




fil-hayatid * malsyatahum oainahum qasamna nahnu rabbik(a) rabmata yaqsimuna 

Kami 


l-hayatid 
dalam 
kehidupan 

O - 

*» 

My*** 

’ ba'duhum 
sebagian 
mereka 


3 'isyotahum 

penghidupan 

mereka 


di antara 
mereka 


W 


> jr ** 

liyattakhiza 

agar 

mengambil 


qasamna 

membagi- 

bagi 


rabbik(a) 

Tuhan-mu 


rabmata 
rah mat 


yaqsimuna 
mereka mem- 
_bagi-bagi 


s' f > \# 9 S 


Tm 


- > 

darajatil 
beberapa 
derajat 


^ ; '«/4i 

U-UI 

fauaa ba'din ' ba'dahum wa rafa'na dun-va 






fauqa ba'diq 
di atas sebagian 
yang lain 


' ba'rjahum 
sebagian 
mereka 


wa rafa'na 
dan Kami 
tinggikan 

mp^ 


dun-ya 

dunia 


wa lau la 
dan jika {32} 
tidak 


yajma‘un(aj 

mereka 

kumpulkan 


mimma khairum 
dari apa lebih 
yang 


rabt)ika wa rahmatu sukhriyya(n) 
Tuhanmu dan rahmat manfaat 


tidak kumpulkan yang baik 

~~ ,^TM II U IT 

& i ciili SSi j^ai 


kafirun(a) bihT ursiltum bima inna 
{24} ingkar dengannya kalian terhadap sungguh 

(risalah) diutus apa yang kami 


lamma 
datang ke- dan 
pada mereka ketika 


nuzzila lau la 
diturunkan mengapa 
tidak 

If 


ba'Qlaq 
(dari) sebagian yang 
lain (Beberapa derajat) 


t)!;-rahmani yakfuru 

kepada yang ingkar 

Maha Pemurah 


limay laja'alna wahidatal ummatav/ nasu 

bagi orang tentu Kami yang satu umat manusia 

yang_jadikan 



yakunan ay 

menjadi- agar 

kan 


'is *> ' s„<s ' \"' 7.^ Ta, ^> > » _ t 

uaThamnlal ' n u;u^ Ufa ma'anls mid fiHHathv ennnfam iflDUyUtihim 


suqufam 

atap 



* 


23. Dan demikian juga ketika Kami mengutus 
seorang pemberi peringatan sebelum eng- 
kau (Muhammad) dalam suatu negeri, 
orang-orang yang hidup mewah (di negeri 
itu) selalu berkata, "Sesungguhnya kami 
mendapati nenek moyang kami menganut 
suatu (agama) dan sesungguhnya kami se- 
kadar pengikut jejak-jejak mereka." 

24. (Rasul itu) berkata, "Apakah (kamu akan 
mengikutinya juga) sekalipun aku mem- 
bawa untukmu (agama) yang lebih baik 
daripada apa yang kamu peroleh dari (aga¬ 
ma) yang dianut nenek moyangmu" Mereka 
menjawab, "Sesungguhnya kami menging- 
kari (agama) yang kamu diperintahkan un- 
tuk menyampaikannya" 

25. Lalu Kami binasakan mereka, maka per¬ 
hatikanlah bagaimana kesudahan orang- 
orang yang mendustakan (kebenaran). 

NABI IBRAHIM A.S. SEBAGAI NENEK MO¬ 
YANG MEREKA SENDIRI MENENTANG 
TRADISI LAMA 

26. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata 
kepada ayah nya dan kaumnya, "Sesung¬ 
guhnya aku berlepas diri dari apa yang ka¬ 
mu sembah, 

27. kecuali (kamu menyembah) Allah yang 
menciptakanku; karena sungguh, Dia akan 
memberi petunjuk kepadaku" 

28. Dan (Ibrahim) menjadikan (kalimat tau¬ 
hid) itu kalimat yang kekal pada keturun¬ 
annya agar mereka kembali (kepada kalimat 
tauhid itu).7S3) 

29. Bahkan Aku telah memberikan kenik¬ 
matan hidup kepada mereka dan nenek 
moyang mereka sampai kebenaran (Al- 
Qur'an) datang kepada mereka bersama se¬ 
orang Rasul yang memberi penjelasan.784) 

30. Tetapi ketika kebenaran (Al-Qur'an) itu 
datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini 
adalah sihir, dan sesungguhnya kami meng- 
ingkarinya." 

KEKAYAAN DAN PERHIASAN HANYALAH 
KENIKMATAN HIDUP DUNIAW1 SEDANG 
KEBAHAGIAAN DIAKHIRAT HANYA DAPAT 
DICAPAI DENGAN TAKWA 

31. Dan mereka (juga) berkata, "Mengapa 
Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang 
besar (kaya dan berpengaruh) dari salah 
satu dua negeri ini (Mekah danTaif)?" 

32. Apakah mereka yang membagi-bagi 
rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menen- 
tukan penghidupan mereka dalam kehidup¬ 
an dunia, dan Kami telah meninggikan 
sebagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat memanfaatkan sebagian yang lain. 
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa 
yang mereka kumpulkan. 

33. Dan sekiranya bukan karena menghin- 
darkan manusia menjadi umat yang satu 
(dalam kekafiran), pastilah sudah Kami buat- 
kan bagi orang-orang yang kafir kepada 
(Allah) Yang Maha Pengasih, loteng-loteng 
rumah mereka dari perak, demikian pula 
tangga-tangga yang mereka naiki, 

783) Nabi Ibrahim a.s. menjadikan kalimat tauhid 
sebagai pegangan bagi keturunannya sehingga kalau 
terdapat di antara mereka yang mempersekutukan 
Allah agar segera kembali kepada tauhid itu. 

784) Di antara keturunan Nabi Ibrahim a.s. ada 
yang melupakan tauhid dan Allah tidak mengazab 
mereka, tetapi memberikan kenikmatan dan 
kehidupan kepada mereka yang seharusnya mereka 
syukuri. Mereka tidak mensyukuri, bahkan menuruti 
keinginannya, karena itu Allah menurunkan Al-Qur'an 
dan mengutus seorang Rasul untuk membimbing 
mereka. 























































€ 


492 


43. AZ-ZUKHRUF 
(Perhiasan) 


34. dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu 
(perak) bagi rumah-rumah mereka, dan 
(begitu pula) dipan-dipan tempat mereka 
bersandar, 

35. dan (Kami buatkan pula) perhiasan- 
perhiasan dari emas. Dan semuanya itu ti- 
dak lain hanyalah kesenangan kehidupan 
dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi 
Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang 
bertakwa. 

i 36. Dan barang siapa yang berpaling dari 
pengajaran Allah Yang Maha Pengasih (Al- 
Qur'an), Kami biarkan setan (menyesatkan- 
nya) dan menjadi teman karibnya. 

37. Dan sungguh, mereka (setan-setan itu) 
benar-benar menghalang-halangi mereka 
dari jalan yang benar, sedang mereka me- 
nyangka bahwa mereka mendapat petun- 
juk. 

38. Sehingga apabila orang-orang yang 
berpaling itu datang kepada Kami (pada 
hari Kiamat) dia berkata, "Wahai! Sekiranya 
(jarak) antara aku dan kamu seperti jarak 
antara timur dan barat! Memang (setan itu) 
teman yang paling jahat (bagi manusia)." 

39. Dan (harapanmu itu) sekali-kali tidak 
akan memberi manfaatkepadamu pada hari 
itu karena kamu telah menzalimi (dirimu 
sendiri). Sesungguhnya kamu pantas bersa- 
ma-sama dalam azab itu. 

40. Maka apakah engkau (Muhammad) 
dapat menjadikan orang yang tuli bisa men- 
dengar, atau (dapatkah) engkau memberi 
petunjuk kepada orang yang buta (hatinya), 
dan kepada orang yang tetap dalam kese- 
satan yang nyata? 

41. Maka sungguh, sekiranya Kami mewa- 
fatkanmu (sebelum engkau mencapai keme- 
nangan), maka sesungguhnya Kami akan 
tetap memberikan azab kepada mereka (di 
akhirat), 

42. atau Kami perlihatkan kepadamu (azab) 
yang telah Kami ancamkan kepada me¬ 
reka. 785 ) Maka sungguh, Kami berkuasa atas 
mereka. 

43. Maka berpegangteguhlah engkau ke¬ 
pada (agama) yang telah diwahyukan kepa¬ 
damu. Sungguh, engkau berada dijalan 
yang lurus. 

44. Dan sungguh, Al-Qur'an itu benar-benar 
suatu peringatan bagimu dan bagi kaum- 
mu, dan kelak kamu akan diminta pertang- 
gungjawaban. 

45. Dan tanyakanlah (Muhammad) kepa¬ 
da rasul-rasul Kami yang telah Kami utus 
sebelum engkau, "Apakah Kami menen- 
tukan tuhan-tuhan selain (Allah) Yang Maha 
Pengasih untukdisembah?" 

KEHANCURAN FIR'AUN HENDAKLAH 
MENJADI PELAJARAN BAG! UMAT YANG 
DATANG KEMUDIAN 

46. Dan sungguh, Kami telah mengutus 
Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat 
Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka 
kaumnya. Maka dia (Musa) berkata, "Sesung¬ 
guhnya aku adalah utusan dari Tuhan 
seluruh alam." 

47. Maka ketika dia (Musa) datang kepada 
mereka membawa mukjizat-mukjizat Kami, 
seketika itu mereka menertawakannya. 


785) Kemenangan Nabi Muhammad saw. dan 
kehancuran kaum musyrik. 



Uvi* 

wasururan abwabaw 

dan dipan- (dibuatkan) 

dipan pintu-pintu 

W 


/vallbuyutihim 
dan bagi rumah- 
rumah mereka (juga) 


*c±% ‘cin igs a '4> 


'incJa rabbika 
di sisi Tuhanmu 


wal-akhiratu 
dan akhirat 


dun-ys 

dunia 


hayatid 

kehidupan 


mata'ul lamma 
kesenangan melainkan 


zalika 

itu 


kullu 

semua 


bJoJ* aJ yZCP cr**t C**J 

^ ^ ya'syu wa may tii-muttaqln(a) 

berpaling dan barang {35} bagi orang-orang 
siapa yang yang bertakwa 

S [9 \\ * 9 4 ^ \ ^ ‘ 

0c*-r ^ ^ 

wayshsabuna 'anis-sabili laya$uddunahum wainnahum qarTn(un) lahu fahuwa 


syaitanaq lahu nuqayyid 

setan baginya Kami 

mengikatkan 


rahmani 
yang Maha 
Pern u rah 


aq zikrir 
dari 

peringatan 


wa yahsabuna 
dan mereka 
mengira 


dari jalan 
(yang benar) 


laya$uddunahi 
benar-benar meng- 
halangi mereka 


kiimb'a KiinT \/^ Ia IS 1 . ■ i ■ « mi ihtadl 




dan sungguh 
mereka (setan) 

- w: 


{36} 


qarTn(un) 
teman baginya 


maka 
ia (setan) 


wa bainaka 
dan antara 
kamu 


baint 

antara 

aku 


ya iaita qaia ja’ana izA tykttS 

aduhai dia datang apabila sehingga 

semoga berkata kepada Kami 

«v if 


{37} 


0 

muhtadun(a) an^hum 

mendapat bahwa 

petunjuk mereka 


' vanfa'akumui wa lav _ aarmfu) fabi'sal masvriaaini bu'dal- 




9 y ~y* 


y 


rauma 1 yanfa'akumui wa lay qarm(u) fabi'sal masyrjqaint 

pada hari memberi kalian dan teman maka (setan) barat dan timur 

(Kiamat) manfaat tidak sejahat-jahat 


bu'dal- 

sejauh 


->- If - n - Wmm ~ 

lusmr Ltfv afa’anta musytarlkun(a) fil-azabi annakum ?alamtum ii 


dapat menjadi 


maka apakah {39} orang-orang yang dalam azab sesungguhnya kalian telah sebab 

kar^menderigar kamu (Muhammad) bersekutu (bersama-sama)kalian aniaya (musyrik) 


d A J 

mubm(in) ^fFdaiaitm kana wamang ‘’'umya tahdil au summa 

(40} yang nyata (berada) dalam ada dan orang orang yang memberi atau orang yang 

kesesatan yang buta petunjuk tuli 

v-fu ^ r y .\ 

t^jjl 1 *<d\J uli tyj Jj UU 

Jail nurivannakal au muqtaqimun(a) Vninhum fa'inna bika nazhabanna fa'imma 


nuriyannakal au 
(siksaj Kami periihat- atau {41} 

yang kan keoadamu 

>is# 

Uhiya bH-lazs 

diwahyukan kepada a pa 
yang (Al-Qur'an) 


muqtaqimun(a) 
(adalah) orang 
yang menyiksa 


dari maka sesung- dengan Kami me- maka sung- 

mereka guhnyaKami kamu lenyapkan _guh jika 


bU-Sazi fastamsik muqtacfirun(a) 'aialhim fa’inna 'wa'adnahum 

ika berpegang {42} berkuasa atas maka sung- Kami ancamkan 

iguhlah kamu 1 1 mereka guh Kami pada mereka 


wa IjqaumJkia) taka 
dan bag! 
kaurnmu 


%y 

bagimu benar-benar dan sungguh {43} 
peringatan ia (Al-Qur'an) 


iazikrul 


wa inrtahu 


mustaqim(in) 
yang lurus 


'ala $iratim 
di atas jalan 


innaka iia(k|,a) 
sesungguh- kepadamu 
nya kamu 


mfTrusuiina ^ ming qa^ika arsalna man was'a! tus'a!un(a) ** 

dari rasul-rasul sebelum te ' ah (kepada) dan tanyakan {44} kalian akan 

Piami kamu Kami utus orang yang (Muhammad) ditanya 


wa saufa 
dan kelak 




arsalna wa laqad 
Kami telah dan 

mengutus sungguh 


yu f badun{a) 

(untuk) 

disembah 


alihatay 

Tuhan- 

Tuhan 


rahmSni 
Yang Maha 
Pengasih 


miq dCinir- 

dari selain 


aiaalnA 
apakah Kami 
jadikan 


- Vf - m - 

cii ci(S*y, 


rasQlu fnnl fa qala 

utusan sesung- maka dia 

guhnya aku (Musa) berkata 


wa mala'ihi 
dan pemuka- 
pemukanya 

w 


ila fir'auna 
kepada Fir'aun 


bi’ayatina 
dengan ayat- 
ayat (Kami) 


_ _, W 1W — W JT ~ j 

}' 3 & & 01 ' 4 ^ K © 

yadh^kun(a) minha *iza hum bi'ayStina \ja'ahum falamma 'alamtn(a) 

mereka darinya tiba-tiba dengan ayat-ayat dia datang maka {46} semesta TuhBJl' 

mereka Kami (mukjiiat) pada mereka ketika 


{47} mereka 

menertawakan 


omqnt*hi 

dJufim 



ipl* 


MA'J'i mm 

M-vitl Wutitf Mtitf fisJ * 


































































•> i \" ““i " « • -f * y 

\ gj> .\_j\ 

Kva akhaznahum min ukhtiha 


'wa akhaznahum 
dan Kami timpakan 
pada mereka 


min ukhtiha akbaru 

dari saudaranya lebih besar 

(mukjizat sebelumnya) 

U 


hiya 

dia 

(ayat) 


ilia 

kecuali 


min ayatin 
dari suatu 
ayat 


nurlhim 

Kami perlihatkan 
pada mereka 


U pol 4 jLj dy&rJi 

inni . <;ahiriiri va awuhas wa nalfi vnrii'un(n) ' la'allahum 


lana 

untuk 

kami 


(ud)'u 

berdo'alah 


'abhumul kasyafna 

dari Kami 

mereka hilangkan 


sahirud yaayyuhas waqalu 

ahli sihir wahai dan mereka 

(maksudnya Musa) berkata 

w n 

OJJCL 4 -J 

lamuhtadun(a) 
benar-benar men- 
dapat petunjuk 


yarji'un(a) 
H8} kembali 


’ la'allahum 
supaya 
mereka 


J'x 2 \> 

bil-'azabi 

dengan 


llS ® 

falamma 

{49} 


ir 

s 


jSjIp Ci 


maka 

ketika 


innana 'ir|dak(a) 'ahida bima 
sesungguh- di sisimu telah Dia dengan 

nya kami janjikan apa yang 


rabbaka 
(kepada) 
Tuhan kamu 


^ 9 * \ 


fiqaumihl 
pada kaumnya 


fir'aunu 

Fir'aun 


wa nada 
dan 

berseru 


w 

{50} 


iloiSun(a) 


yangkuSun(a) 

memungkiri 


’hum 

mereka 


lil L>\'&\ 

iza isv 

tiba-tiba azab 


M 


«• w h • ' ^ / 9 ^if^ t t1 - 


mir) 

dari 


tajrl 

mengalir 


anharu 

sungai-sungai 


wa hazihil- 
dan (bukan- 
kah) ini 


mi$ra 

Mesir 


~a 

*6 

: . u 


£j!l 

1* ✓ 

t ^ * 


huwa 

mahmuw 

lazl 

min hazal 

khairum 

hina dia 

yang 

dari 

orang ini 

lebih 

baik 


1st 


mulku li alaisa yaqaumi qala 

kerajaan kepu- bukankah wahai dia 

nyaanku kaumku berkata 


jS Ijr*- 

afala tuhsirunfal Tahti 

bawahku 


VJ 


If li 


aku bukankah {5*|} 


afala tubsirun(a) 
maka apakah kalian 
tidak melihat 


^ H ,4 mm 

%. j\ 'J}' 1 'Jj& (7) Sri ^6o5j 


jaa ; 1 
datang atau 


min zahabin 
dari emas 


aswiratum 

gelang 


'alaihi 


ulqiya 


falau la 


qaumahu 

kaumnya 


1 » if 

t_fl>cILou 13 

fastakhaffa 
maka dia mem- 
pengaruhi (menakuti) 

ran 


yubln(u) vva la yakadu 

padanya dipakaikan maka me- { 52 } menjelaskan dan hampir 

(Musa) ngapa tidak (ucapannya) tidak (dapat) 

-- 



> < 


muqtafimn(a) 
(untuk) menyertai (nya) 


- t^VY- W - 

T5? <*•» V \* 9 ' 

Oj)A. 1 1 Lv 1 a La ^ lyb 

asafunan falamma fasiaTn(a) nanman Kanu 


asafunaq 
mereka membuat 
Kami murka 


falamma 

maka 

ketika 


{54} 


fasiqln(a) 
yang fasik 


qaumar] 

kaum 


^ ^ < 




faja'alnahum 
maka Kami jadikan reci 

mereka WJJ 

W 

oi' 

maryama nu duribab 

Maryam putra dijadikan 

(Isa) 



adalah 
mereka 

I*! - 

> s 



mereka 


falgraqnahum 
lalu Kami teng- 
gelamkan mereka 


minhum 
dari mereka 


fa’afa'uh(u) 
lalu mereka patuh 
kepadan^^ ^ 

(in)taqamna 
Kami hukum 



a'Shhaiuna 
apakah Tuhan- 
Tuhan kami 


TW 


lil-akKirln(a) 
bagi orang-orang 
yang kemudian 


■J& iiL. It 


wa masaial 
dan perum- 
pamaan 


salafaw 
(sebagian umat) 


CViiCs /f\ r."' 

IjJLi^ r^i Ijl, 

' - waqalu yasiddun(a) minhu qaumul<a '. r .i masalan 


i> 4 '< 




wa qalu 
dan mereka 
berkata 


ya?iddun(a) 
rc-ri bersorak 

XJfS (karenanya) 


darinya 


qaumuk. 
kaummu 
(Bani Quraisy) 


tiba-tiba (sebagai) 

perumpamaan 


p > 3? <2i ^ jt ja. 


kha$imun(a) qaumun hum bal jadata(n) ilia laka ma ^arabuhu hu(wa) am khairun 
rcoi (yang suka) (adalah) mereka (kafir bah- ban- kecuali bagimu mereka tidak dia atau lebih 
1 bertengkar 

"TOT 


kaum Quraisy) 


menjadikannya 

~x<m 


Sl <& & £Z\ & %. 'y 5 

isrolUa) Tiblm maSalal wa ia'alnahu 'alaihi an'amna 'abdun ilia Tfljwa 

Israif 


II bam maSalal waja'alnahu 
baqi perum- dan Kami 
Bani pamaan jadikan dia 


'alaihi an'amna 'abdun ilia nuwa IP 

atasnya Kami beri nikmat seorang kecuali dia tidaklah 

(Nubuwiyah) hamba (Isa) 

17 


6^2 'sCc ^ 5S is m 


laja'alna nasyS’u walau 

niscaya Kami Kami meng- dan {59} 
jadikan hendaki sekiranya 





43.AZ-ZUKHRUF 

(Perhiasan) 


493 



48. Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu 
mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat 
itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang 
sebelumnya). Dan Kami timpakan kepada 
mereka azab 7S6 > agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar). 

49. Dan mereka berkata, ^ "Wahai 
penyihir! 787 ) Berdoalah kepada Tuhanmu 
untuk (melepaskan) kami sesuai dengan 
apa yang telah dijanjikan-Nya kepadamu; 
sesungauhnya kami (jika doamu 
dikabulkan) akan menjadi orang yang 
mendapat petunjuk" 

50. Maka ketika Kami hilangkan azab itu dari 
mereka, seketika itu (juga) mereka ingkar 
janji. 

51. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya 
(seraya) berkata, "Wahai kaumku! Bukankah 
kerajaan Mesir itu milikku dan (bukankah) 
sunqai-sungai ini mengalir di bawahku; apa¬ 
kah kamu tidak melihat? 

52. Bukankah aku lebih baik dari orang 
(Musa) yang hina ini dan yang hampir tidak 
dapat menjelaskan (perkataannya)? 

53. Maka mengapa dia (Musa) tidak dipa¬ 
kaikan gelang dari emas, atau malaikat 
datang bersama-sama dia untuk mengiring- 
kannya?" 

54. Maka (Fir'aun) dengan perkataan itu 
telah mempengaruhi kaumnya, sehingga 
mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka 
adalah kaum yang fasik. 

55. Maka ketika mereka membuat Kami 
murka, Kami hukum mereka, lalu Kami teng- 
gelamkan mereka semuanya (di laut), 

56. maka Kami jadikan mereka sebagai 
(kaum) terdahulu, dan pelajaran bagi orang- 
orang yang kemudian. 

NABI 'ISA A.S. MENGAJAK KAUMNYA 
UNTUK BERIMAN KEPADA ALLAH 

57. Dan ketika putra Maryam (Isa) dijadikan 
perumpamaan, tiba-tiba kaummu (Suku 
Quraisy) bersorak karenanya. 

58. Dan mereka berkata, "Manakah yang 
lebih baik, tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" 
Mereka tidak memberikan (perumpamaan 
itu) kepadamu melainkan dengan maksud 
membantah saja; sebenarnya mereka adalah 
kaum yang suka bertengkar. 788 ) 

59. Dia (Isa) tidak lain hanyalah seorang 
hamba yang Kami berikan nikmat (kenabian) 
kepadanya, dan Kami jadikan dia sebagai 
contoh bagi Bani Israil. 


Asbabun Nuzul ayat 57-59 


Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. berkata 
kepada kaum Quraisy, ’’Sesuatu yang disembah 
selam Allah tidak akan memberikan kebaikan 
sedikitpun” Kaum Quraisy berkata, "Bukankah 
engkau menganggap bahwa Isa adalah nabi dan 
seorang hamba yang shaleh padahal diapun 
disembah ?” Ayat mi turun berkenaan dengan 
penstiwa tersebut yang melukiskan kaum 
Quraisy yang selalu berusaha membantah ajaran 
Rasululullah Saw. (HR Ahmad) 

60. Dan sekiranya Kami menghendaki, nis¬ 
caya ada di antara kamu yang Kami jadikan 
malaikat-malaikat (yang turun temurun) se¬ 
bagai pengganti kamu di bumi. 

786) Yang dimaksud "azab"di sini ialah azab duniawi 
sebagai cobaan dari Allah, seperti kekurangan 
makanan, berjangkitnya hama tumbuh-tumbuhan, 
dan lain-iain. 

787) Maksud mereka ialah Nabi Musa a.s. 

788) Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali 
kejadian sewaktu Rasulullah membacakan di hadapan 
orang-orang Quraisy ayat 98 Surah Al-Anbiya' (21) 
yang artinya, "Sesunqguhnya kamu dan yang kamu 
sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam "Maka 
seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari 
menanyakan kepada Rasulullah saw.tentang keadaan 
Isa yang disembah orang Nasrani, apakah dia juga 
menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya 
sembahan-sembahan mereka. Rasulullah terdiam 
dan mereka pun menertawakannya; lalu mereka 
menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik, 
antara sembahan-sembahan mereka dan Nabi Isa a.s. 
Pertanyaan-pertanyaan mereka ini hanyalah mencari 
perbantahan saja, bukanlah mencari kebenaran. Jalan 
pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar. Nabi 
Isa a.s. tidak mengetahui bahwa dia disernbah, dan dia 
tidak rela dijadikan sembahan. 






















































JuzKe-25 


4 


494 


43. AZ-ZUKHRUF 
(Perhiasan) 


61. Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar 
menjadi pertanda akan datangnya hari 
kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu- 
ragu tentang (Kiamat) itu dan ikutilah 
Aku. Inilah jalan yang lurus. 

62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipa- 
lingkan oleh setan; sungguh, setan itu 
musuh yang nyata bagimu. 

63. Dan ketika Isa datang membawa ke- 
terangan, dia berkata, "Sungguh, aku 
datang kepadamu dengan membawa 
hikmah/89) dan untuk menjelaskan ke¬ 
padamu sebagian dari apa yang kamu 
perselisihkan; maka bertakwalah kepada 
Allah dan taatlah kepadaku. 

64. Sungguh, Allah, Dia Tuhanku dan Tu- 
hanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah 
jalan yang lurus" 

65. Tetapi golongan-golongan (yang ada) 
saling berselisih di antara mereka; maka 
celakalah orang-orang yang zalim karena 
azab pada hari yang pedih (Kiamat). 

66. Apakah mereka hanya menunggu 
saja kedatangan hari Kiamat yang datang 
kepada mereka secara mendadak, sedang 
mereka tidak menyadarinya? 

67. Teman-teman karib pada hari itu 
saling bermusuhan satu sama lain, kecuali 
mereka yang bertakwa. 

KEBAHAGEAAN YANG DINIKMATI OLEH 
PENDUDUK SURGA DAN KESENGSA- 
RAAN YANG DIALAM1 OLEH PENDUDUK 
NERAKA 

68. "Wahai hamba-hamba-Ku! Tidak ada 
ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak 
pula kamu bersedih hati. 

69. (Yaitu) orang-orang yang beriman ke¬ 
pada ayat-ayat Kami dan mereka berserah 
diri. 

70. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu 
dan pasanganmu akan digembirakan." 

71. Kepada mereka diedarkan piring-pi- 
ring dan gelas-gelas dari emas, dan di 
dalam surga itu terdapat apa yang diingini 
oleh hati dan segala yang sedap (dipan- 
dang) mata. Dan kamu kekal di dalamnya. 

72. Dan itulah surga yang diwariskan ke¬ 
pada kamu karena perbuatan yang telah 
kamu kerjakan. 

73. Di dalam surga itu terdapat banyak 
buah-buahan untukmu yang sebagiannya 
kamu makan. 

789) Kenabian, Injil dan hukum. 



& 



. s ) V 1^ / I/' ^ ys • 

ijjb y: ^ AsLUi 


wattabi'un(i) 
dan ikutilah 
Aku 


jj£> 


biha 

kepadanya 

(Kiamat) 


fafa tamtarunna 
maka janganlah 
kalian ragu 


lis-sa'ati 
atas datangnya 


IT 

ajJj 

'la'ilmul wainnahu 
benar-benar dan sung- 
pertanda guh dia (Isa) 


mubtn(un) ‘aduwwum lakum innahu 

yang musuh bagi sesung- 

nyata kalian guhnya dia 


wm~ 

blhhlkmati ji'tukum qad 

dengan hikmah aku datang sungguh 


vg* p&j ® 

syaitan(u) via la ya?uddannakumusy friustaqlm(un) 

setan dan jangan {61} yang lurus 

memalingkan kalian _ _ 

36 cph ® 


(Nubuwiyah) 


kepada kalian 


qala bil-bayyinati 'isa J aa 

dia dengan Isa te ' a ^ 

berkata_keterangan datang 


wa famma 
dan 
ketika 






wa atl'un(i) fattaqullaha 

dan taatilah maka bertakwalah 
aku pada Allah 


Oj 

fih(i) takhtalifuna 

di dalam- kalian perselisihkan 
nya (tentang agama) 


lazf 

yang 


ba'dal 

sebagian 


mustaqim(un) sirajum 

(yang) lurus (adalah) 

jalan 


<£>»>>" f. 

haza fa'buduh(u) 

(yang aku maka sem- 


lii 


bawa) ini 


wa rabbukum 
dan Tuhan 
bahlah Dia kalian 

r TO 

£# * 

nriim bainihim 






u 

lakum wa li'ubayyina 
dan untuk 
aku jelaskan 

TO - 


p %% 

* InUi irrt W3 li'l lhp»\A/ir 


kepada 

kalian 


r 


rabbi huwa 
Tuhanku Dia 


aia 3 

innallaha 

{63} 


sesungguhnya 

Allah 


fakhtafafal- 

maka berselisih {64} 


3 VI 

aq sa'ata Silas 

bahwa hari kiamat kecual 


- v# - 

f . ^ s' 

45 Us.VI 

yauma’iiim ai-akhilla'u 

pada hari teman-teman 

itu (Kiamat) karib 


yar^uruna 
mereka (hanya) 
menunggu 


allm(in) 

{65} yang 
pedih 




yaumtn 

hari 


min'azabi 
dari azab 


jgk 

/ .»»p 

Sr X ^ X 

W ' 


AS** 

I a yasy'urun(a) 

wa hum 

bagtataw 

{66} 

tidak menyadari 

dan 

mereka 

dengan 

tiba-tiba 


ta'tiyahum 
datang kepada 


P - v . Vi J-te 

lakhaufun ya'ibadi muttaqln(a) illal- 'aduvvwun liba'din ba'duhum 


la khaufun 
tidak ada ke¬ 
takutan (atas siksa) 


ya 'ibadi 

wahai hamba- {67} 
hamba-Ku 


muttaqln(a) 
orang-orang 
yang bertakwa 


illal 

kecuali 


'aduvvwun 

(menjadi) 


uiL>L> 1Pal 6*jJ I • \a ■ 


bi'ayatina amanu 

kepada ayat- beriman 

ayat Kami 


al-lazlna 

orang-orag 

yang 


V 

{ 68 } 



liba'din 
bagi sebagian 
yang lain 


ba'duhum 

sebagian 

mereka 


itum *uaiim 3 .1 n • k > .jthlu l 


tahzanuR(a) ^ wa la anturfT" , y auma rilaiikumul 

bersedih hati (atas dan kalian Hari itu atas kalian 

sesuatu yang telah laiu) tidak 


£ 


waazwajukum arjtum jannata udkhulul muslimln(a) wa kanu 

dan pasangan kalian surga masuklah {69} orang-orang dan mereka 

kalian _ kalian _ yang berserah diri 




Wa akwab(in) 
dan gelas-gelas 
(dari emas) 


mm zabataw 
dari emas 


bisitianm 

piring-piring 


blaihim 

kepada 

mereka 


yutafu 

diedarkan 


{70} 


wv 

>- b 

fiha wa aqtum 
didalamnya dan 

(surga) kalian 


tutibarun(a) 
kalian akan 
digembirakan 


U&VI 3SSJ j£& t PiJ 

a'yun(u) v/a talazzul aqfusu matasytahlhil wafthS ] 

(dipandang) dan sedap jiwa apa yang diinginkan dan di- 

mata dalamnya ^ 

kuntum bim6 
kalian karena 
_ apayang 

a & ^ 


Qri^tumuha 
diwariskan nya 
kepada kalian 

- O 


latl 

yang 



jannatui 

surga 


wa tilkal 
dan 
itulah 


{71} 


kha!idun(a) 

kekal 




minhS kaSTratum 
darinya yang banyak 
(jenisnya) 


i 

fakihatung 

biLfah- 

buahan 


QigutlJh, 
Gurttidh 


fiha 

di dalam- 
f\y& 


lakum 

urugk 

kalian 




c^T KV 2l M'li 

| I ** m .* utx Sil i. |U t» 

J ~ M 41 <fti Wfj j I b Mufttvjd 
































































(*-JF 

wahum 'anhum layufattaru 

dan (siksa) dari tidak {74} 

mereka mereka diringankan 


OjuU- £ 


■l-ka 


khalidun(a) janannama fi'azabi 
mereka neraka dalam 

kekal Jahanam azab 


'dtfri i si 

mujrimlna innal 

orang-orang sungguh 
yang berdosa 


■ 

vx 

{76} 


•iaiii ii 

numu? 


zalimln(a) 
orang-orang 
yang zalim 


humu? 

mereka 


«3 


,>< /Ts 

jui) 


kanu 

adalah 

mereka 

w:w 


wa I a king 
akan tetapi 




E CJ 0 


9 £i 


36 ^ 

qala rabbuk(a) 'alaina liyaqdi 

dia Tuhan (siksa) atas hendaklah 
berkata kamu kami mengakhiri 

V* 


zalamnahum wama 
Kami meng- dan {75} 

aniaya mereka tidaklah 

w 


w 

\ *> »• 

mublisun(a) flhi 
berputus di dalamnya 
asa (neraka) 


(aqadi 

sungguh 


{77} 


makisun(a) 


innakum 

tetap tinggai sesungguh 
(di neraka) nya kalian 

rwr* ; 

abramu 




i»5 


ya maliku wanadau 

wahai (Malaikat) dan mereka 
Malik berseru 

w 


Lr 4 

ammo 

suatu mereka me- 
perkara rencanakan 

-- w 

bali> wa naj wahum 

benar dan bisik-bisik 

mereka 


am 

atau 


X“N 

{78} 


cjCb i =4 

karihnnfal lii-hanni ^akiarakum wa lakinna hil-hanni 


S 


»>< 

sirrah urn 
rahasia 
mereka 


3j1 E'S^ ^ sfSl 3 # w 


karihun(a) lii-haqqi 

benci (dan kepada 

berpaling) kebenaran 

la nasma'u anna 

tidak bahwa 

mendengar Kami 


*ak§arakum wa lakinna 
kebanyakan akan 

kalian tetapi 


bil-haqqi ji'nakum 
dengan Kami datang 

kebenaran pada kalian 




El 


Oj^^z f* ^ 

yahsabuna 


am 

mereka ataukah 179} 
mengira 


^ ^ ^ .v 

1 SU 

mubrimun(a) fa'inna 
merencanakan maka sung¬ 
guh Kami 


3 && 


avvwalul fa'ana waiad(un) lir-rahmani kana ing qul . , yaktubun(a) ladaihim wa rusuluna 

yang maka anak bagi Yang Maha ada jika katakanlah 1®"/ mencatat di sisi dan utusan-utusan 

mula-mula aku Pemurah (Muhammad) (amal perbuatan) mereka Kami (malaikat) 

— w ^ - 

^ y » > f \ r> 




'arsyi 

(pemilik) 

'Arsy 


rabbi I 
Tuhan 


wal-ardi 

dan 

bumi 


samawati 

(pemilik) 

langit 


rabbis 

Tuhan 



'abidin(a) 
menyembah 
(memuliakan anak itu) 


> lx i*>xTxx i»> »>x 

IjiJLj 

vaumahumul yulaqu liatta wayal'abu yakhud'u fazarhum 


hari 

mereka 


mereka 

menemui 


sehingga 


a yal'a 
dan 

bermain-main 


yakhud'u 
tenggelam 
(dalam kesesatan) 


maka biar- 
kanlah mereka 


yasifun(a) 'amma 

182} mereka dari a pa 

sifatkan yang 




wa fil-ardi 
dan dibumi 


ilahuw 
Tuhan (yang 
disembah) 


fis-sama'i 
di langit 


lazl 

yang 


wa huwal 
dan Dia 


vx 

{83} 


yu'adun(a) 
dijanjikan 
(kepada mereka) 


lazl 

yang 


£jjs y 0 . i^Ll ^ 'J)} 

samawati mulkus lahu lazl watabarakal . 'alim(u) hakimul wa huwal ilah(un) 

langit keraiaan milik- (Dzat) dan Maha Suci io4-} Maha Maha dan Tuhan 


mulkus lahu 
keraiaan milik 
Nya 


lazl wa tabarakal 

(Dzat) dan Maha Suci 
yang 


'alim(u) 

Maha 

Mengetahui 


hakimul wa huwal ilah(un) 

Maha dan Tuhan 

Bijaksana Dia (disembah) 


^ *>/ *J£ 



& VSLs£> j£>% 

wa iiaihi sa'ah(ti) ^ilmus walndahu bainahuma wama wal-ardi 


wa iiaihr 
dan kepada 


sa'ah(ti) 

hari 

Kiamat 






9- X 

0* 

Vi 


9 1 & 

maq 

ilia 

syafa'ata 

min dunihisy 

orang 

yang 

kecuali 

syafaat 

dari selain- 
Nya 


Nimus 

llmu 

(tentang) 


waIqdahu 
dan 

di sisi-Nya 

M 


bainahuma 
di antara 
keduanya 


wa ma wal-ar^i 
dan apa dan bumi 
yang 


yad'una 

menyeru 


lazTna 

orang-orang 
yang 


wa layamlikul 

dan tidak {85} 

mendapat 


9 : V x*v *7/ z'\\ e 

khalaqahum man ’ sa’aliahum wa la'iiq ^70, ya'lamun(a) wa hum bil-haqqi syahida 

telah men- siapa kamu bertanya dan sung- loo} mengetahui dan dengan menyak- 

iptakan mereka yang kepada mereka guhjika mereka yang hak sikan 

~ n - 


telah men- siapa 
^iptakan mereka yang 

V w u »» 

qaumul ha'uia'i inna rabbl 

kaum merekaitu g e u S hny 9 a Tuhanku 


-—*7- *» - w — 

{87} 



wa qllihl 
dan 

perkataannya 


yu *akun(a; fa’anna layaquiunnaiiahu 
mereka maka bagaimana tentu mereka 
dipalingkan_mengatakan Allah 


<J^***d 

ya'lamun(a) fasaufa salam(un) waqul 'anhum fa$fah ri la yu'minunf- 


{89} 

mereka akan 
mengetahui 



^|minun(a) 

makaber^tOoj yang tidak 

[palinglah beriman 

■ J.-i’ij frtlMvf.a 

Mrtd*Tf VVjjita rvlwttml 
M.idct l*^Un 




43* AZ-ZUKHRUF 
(Perhiasan) 


495 



74. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu 
kekal di dalam azab neraka Jahanam. 

75. Tidak diringankan (azab) itu dari mereka, 
dan mereka berputus asa di dalamnya. 

76. Dan tidaklah Kami menzalimi mereka, 
tetapi merekalah yang menzalimi diri me¬ 
reka sendiri. 

77. Dan mereka berseru, "Wahai (Malaikat) 
Malik! Biarlah Tuhanmu mematikan kami 
saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan 
tetap tinggai (di neraka ini)." 

78. Sungguh, Kami telah datang membawa 
kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan 
di antara kamu benci pada kebenaran itu. 

79. Ataukah mereka telah merencanakan 
suatu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya 
Kami telah berencana (mengatasi tipu daya 
mereka). 7 90) 

80. Ataukah mereka mengira bahwa Kami 
tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisik- 
an mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), 
dan utusan-utusan Kami (malaikat) selalu 
mencatat di sisi mereka. 


BANTAHAN AL-QUR'AN TENTANG KEPER- 
CAYAAN TUHAN MEMPUNYAI ANAK 

81. Katakanlah (Muhammad), "Jika benar 
Tuhan Yang Maha Pengasih mempunyai 
anak, maka akulah orang yang mula-mula 
memuliakan (anak itu). 

82. MahasuciTuhan pemilik langit dan bumi, 
Tuhan pemilik Arsy, dari apa yang mereka si¬ 
fatkan itu." 

83. Maka biarkanlah mereka tenggelam (da¬ 
lam kesesatan) dan bermain-main sampai 
mereka menemui hari yang dijanjikan ke¬ 
pada mereka. 

84. Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di 
langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi, 
dan Dialah Yang Mahabijaksana, Maha Me¬ 
ngetahui. 

85. Dan Mahasuci (Allah) yang memiliki ke- 
rajaan langit dan bumi, dan apa yang ada 
di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah ilmu 
tentang hari Kiamat, dan hanya kepada-Nya- 
lah kamu dikembalikan. 

86. Dan orang-orang yang menyeru kepada 
selain Allah tidak mendapat syafaat (per- 
tolongan di akhirat); kecuali orang yang 
mengakui yang hak (tauhid) dan mereka 
meyakini. 

87. Dan jika engkau bertanya kepada me¬ 
reka, siapakah yang menciptakan mereka, 
niscaya mereka menjawab, Allah; jadi ba¬ 
gaimana mereka dapat dipalingkan (dari 
menyembah Allah), 

88. dan (Allah mengetahui) ucapannya 
(Muhammad), "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
mereka itu adalah kaum yang tidak beriman" 

89. Maka berpalinglah dari mereka dan 
katakanlah, "Salam (selamat tinggai)." Kelak 
mereka akan mengetahui (nasib mereka 
yang buruk). 


790) Kaum musyrikin Mekah bukan saja benci kepada 
kebenaran, bahkan mereka merencanakan hendak 
membunuh Nabi Muhammad saw. Tetapi rencana itu 
gagal, karena Allah juga mempunyai rencana untuk 
menyelamatkan Nabi. 
































































4 


496 


44. AD-DUKHAN 
(Kabut) 





AD-DUKHA . 

Makkiyyah 
Surah ke-44 59 ay at 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

KAUM MUSYR1KIN DIAZAB OLEH TUHAN 
DENGAN HUKUMAN KELAPARAN SEBAGA! 
HUKUMAN YANG RINGAN 

1. Ha Mim 

2. Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas, 

3. sesungguhnya Kami menurunkannya pada 
malam yang diberkahi 791) Sungguh, Kamilah 
yang memberi peringatan. 

4. Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan 
yang penuh hikmah,792) 

5- (yaitu) urusan dari sisi Kami. Sungguh, Ka¬ 
milah yang mengutus rasul-rasul, 

6. sebagai rahmat dariTuhanmu. Sungguh, Dia 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui, 

7, Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi 
dan apa yang ada di antara keduanya; jika ka- 
mu orang-orang yang meyakini. 

5. Tidak ada tuhan selain Dia, Dia yang menghi- 
dupkan dan mematikan. (Dialah) Tuhanmu dan 
Tuhan nenek moyangmu dahulu. 

9. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka ber- 
main-main. 

10. Maka tunggulah pada hari ketika langit 
membawa kabut yang tampak jelas, 793) 

11. yang meliputi manusia. Inilah azab yang 
pedih. 

12. (Mereka berdo'a), "Ya Tuhan kami, lenyap- 
kanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan 
beriman." 

13. Bagaimana mereka dapat menerima 
peringatan, padahal (sebelumnya pun) seorang 
Rasul telah datang memberi penjelasan kepada 
mereka, 

14. kemudian mereka berpaling darinya dan 
berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran 
(dari orang lain) dan orang gila." /94 ) 

KARENA KAUM MUSYRIKIN TETAP INGKAR, 
ALLAH MENDATANGKAN AZAB YANG BESAR 

15. Sungguh, (kalau) Kami melenyapkan azab 
itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali (ing- 
kar). 

16. (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami meng- 
hantam mereka dengan keras. 795 ) Kami pasti 
memberi balasan. 


Asbabun Nuzul ayat 10,15-16 


Dari Ibnu Mas'ud bahwa kaum Quraisv durhaka 
kepada Nabi Saw., beliau berdoa agar mereka 
mendapat kelaparan umum sebagatmana yang 
terjadi pada zaman Nabi Yusuf As, akhimya 
mereka menderita kekurangan, sampai-sampat 
mereka makan tulang. Setelah keadaan im lama 
berlangsung orang-orang mehhat ke langit dengan 
harapan melihat tanda-tanda akanturun hujan. Maka 
Allah Swt. menurunkan ayat 10 sebagai ejekan atas 
perbuatan mereka. Kemudian mereka menghadap 
Nabi Saw untuk memmta bantuan, mereka berkata, 
”Ya Rasulullah, mohonkanlah hujan bagi kami 
karena kami sangat menderita” Maka Rasulullah 
Saw. berdoa agar turun hujan. Akhimya hujanpun 
turun Maka turunlah ayat selanjutnya ayat 15 yang 
menegaskan bahwa mereka kembah sesat. Setelah 
mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali 
pada keadaan semula (sesat dan durhaka). Maka 
turunlah ayat selanjutnya ayat 16 yang menegaskan 
bahwa mereka akan mendapat siksa Allah yang 
keras. (HR Bukhari) 

KISAH NABI MUSA A.S. DENGAN FIR'AUN 
SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG-ORANG 
KAFIR 

17. Dan sungguh, sebelum mereka, Kami be- 
nar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan 
teiah datang kepada mereka seorang rasul 
yang mulia, 

18. (dengan berkata), "Serahkanlah kepadaku 
hamba-hamba Allah (Bani Israil). Sesunqguh- 
nya aku adalah utusan (Allah) yang dapat Kamu 
percaya, 

791) Malam Al-Qur'an pertama kali diturunkan. 

792) Segala perkara yang berhubungan dengan 
kehidupan makhluk; seperti hidup, mati, rezeki, nasib 
baik, nasib buruk dan sebagainya. 

793) Bencana kelaparan yang menimpa kaum Quraisy 
karena mereka menentang Nabi Muhammad saw. 

794) Nabi Muhammad saw. dituduh menerima 
pelajaran dari seorang yang bukan bangsa Arab 
bernama Addas yang beragama Nasrani. 

795) Hantaman yang keras itu terjadi pada Perang 
Badar, ketika orang-orang musyrik dipukul mundur 
sehingga menderita kekaTahan dan banyak di antara 
pemimpin mereka yang tewas. 





>3* 41_a 


rahlm 
Maha Penyayang 


tv an 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Al 

Bismillahir 
Dengan nama Allah 


&3a up m 0 ^ 




Ra Mim 
Wa MTfrt 


filailatim arjzalnahu inna mubln(i) wal-kitabil ... Ra Mir 

pada malam menurun- sesungguhnya yangjelas demiAI-Kitab tU Wa Mir 

(Lailatul Qadar) kannya Kami (Al'-Qur'an) 

- ~ ;— -t -“ _-w—V*. n 

dgx vO* . :> ,Ci 

W AA bs b[ PJ- 

hakim (in) klflluamrin yufraqu fiha munzmn(a) kunna inna mubaraka 

{4} yang penuh segala dijelaskan padanya {3} pemberi adalah sungguh yang 

hikmah_urusan (malam itu) 




•* „ 

jA <x\ cf bjcsi. 

huwas innahu mir'rabbikfa) rahmatam 

rahmat {5} 


munzirTn(a) 

pemberi 

peringatan 


_ __ mubarakatin 

adalah sungguh yang 

Kami 


| !» ^ 

mursilln(a) 


peringatan Kami Kami diberkahi 

~ •»— Wm mm 0 ; 

i S' hi rji 


huwas innahu mirTabbik(a) rahmatam mursmmaj Kunna inna min iquina 

■ — 1 —“** rcl -mengutus adalah sungguh dari sisi Kami urutan 

ira Rasul! Kami Kami 


Dia sesung- dari 

guhnya Dia Tuhanmu 


^ (para Rasul) 


min'indina umram 

■■’-'San 




bainahuma wa ma 

di antara dan apa 

keduanya yang 


wai-ardi 

dan bumi 


samawati 

langit 


* ^ 

rabbis 

Tuhan {6} 






'alTm(u) 

Maha 

Mengetahui 


samT'ul 

Maha 

Mendengar 


- — .-^- VM - UIVH 

A VM ^ \\X1 > * . 

i/ 1 - y n ui.y m < j&y ^ \ 


rabbukum wayumlt(u) >yuhyi huwa 

Tuhan dan mematikan menghidup- Dia 
kalian kan 

V* 


ilia 

selain 


la ilaha 
tidak ada 
Tuhan 


{7} 


muqinln(a) 
orang-orang 
yang meyakini 


kurjtum ing 

kalian jika 


wr 


y 3? 0 && A 

yal'abun(a) fl syakkiy ’hum bal awwalln(a) aba'iloimul rabbi) 

mereka bermain- dalam mereka tetapi {8} yang bapak-bapak (nenek- dan 

main (mengejek) keraguan (musyrikin) terdahulu moy ang) kalian Tuhan 


'S-' 


<S***-i "Aj 

yagsyan rhubTn(in) 

yang meliputi { 10 } yang (tampak) 
jelas 

! - V 


- tf - w -,— ' 

rni thln/in'S hirlnLhinim Q^rnR 1 ! I , 1. fSttrlflih 


bidukhanim 

dengan 

kabut 


sama u 
langit 


ta'tis 

membawa 


yauma 

hari 

Rtetikal 


fa l a k f {9} 

tunggulah 


Ij2I CS 


i Cl 


'azaba 

azab 


'anna I 
dari kami 


JW 

mm '** ^ ^ A A? »1 Vf/Sl'j—?’ ** 

ASJ 13| 

mubmun rasulum ’ja'ahum waqad zikra lanumuz anna - . mu'minun(a) inna 

{13} yang memberi Rasul telah datang dan peringatan bagi mereka bagai- {1 orang-orang sungguh 
penjelasan _ kepada mereka sungguh (memperoleh) mana_yang beriman kami 1 


(ik)syif 

hilang- 

kanlah 

“W 


A 

rabbanak 

Tuhan 

kami 

•i 


'y*J 

alTm(un) 

{ 11 } yang pedih 


l/jc lli 


'azabun 
(adalah) azab 


haza 


manusia 




qalllan ^"'azabi kasyiful inna majnun(un) mu'allamurn y/aqalu 'anhu tawallau 

sedikit azab (jika) meng- sungguh {14} seorang seorang dan mereka darinya mereka kernu- 

(saja) hilangkan Kami yang gila yang diajar berkata berpaling dian_ 

tv »■- w; w w ^ ,w 


muntaqimun(a) inna kubra batsyatal nabtisyul yauma 

pemberi sungguh yang keras hantaman Kami pada 

balasan Kami (saat perang Badar) menghantam hari 


rasulung \wa ja'ahum fir'auna qauma qablahum fatanna wa laqad 

Rasul dan telah datanq Fir'aun kaum sebelum Kami telah dan {1W 


»> Jr? ' 


. , a’idunfa) InnflkwH 

{15} orang-orang yang sungguh 
kembali (i ngkar) _ kalian J 


f-l 



dan telah datang 
kepada mereka 


sebelum 

mereka 


Kami telah 
menguji 


dan 

sungguh 


- n - - vm -- 

uJ Sj? >J UL i&M 4 s -1531 0 i tg} 

r-if-riliiK, Ir.L'iim ‘‘irmi 'ihaHal I5hm arlrli i an I kanmflin) 


amln(uw) rasuiun 
{18} yang Rasul 
1 5 terpercaya 


lakum **innT 'ibadallah(i) ilayya addu 

untuk sungguh hamba-hamba padaku serahkan (Musa berkata) {17} 

kalian aku Allah (Bani Israil) hendaklah 








M/III4 J. .-t-i.’l 

• Qalqalah |DM|- Stl.i, J, 


—~ 1 M«(fd .MmiIavI 

’ r rt.dU tetri' 















































































m m w m ^ m & 


w 

'uztu wa innT f1Q . mubln(in) bisuitanim atTkum j^j 

berlin- dan sung- yang dengan (mem- datang sungguh 

dung guh aku nyata bawa) bukti pada kalian (Musai 


O'J 

'alallah(i) waal 

terhadap jangan kalian dan 
Allah berlaku sombong bahwa 


Uoa % p & [&y j) db Vi/ o' 


fada'a 
maka dia {21} 
(Musa) berdoa 


fa'tazilun(i) IT tu'minu lam wa M 

maka biar- kepada- kalian tidak dan 
kanlah aku ku beriman jika 


{ 20 } 


tarjumun(i) an warabbikum birabbT 


• » r k »'\< < ,> 4 , T 5 f> T 'm 

rv^==oi 5U Oj^ pa o' ^ 

' innakum lailan bi'ibadl fa’asri mujrimun(a) qaumum ha’ula'i anna rabbahu 

sesungguhnya malam dengan hamba- maka berja- {22} yang kaum mereka bahwa- Tuhannya 

kalian_ hari hamba-Ku ianlah kalian _ berdosa _inj _ sanya _ 


kalian akan bahwa danTuhan kepada 
merajamku kalian Tuhanku 

Mil 


VSV II u 


jS @ 3 ^; li ,44. Vu 7^1 4 p'j igy 

karn mugraqun(a) jundum innahum rahwa(n) bahra watrukil muttaba'un(a) 

beberapa {44} diteng- bala sungguh terbelah laut d; 

banyak gelamkan tentara mereka biark 

« X r"r” *V/« •»? 

y jrv)-sir 1 -jLiy • N ",' 





wa na'mating — karlm(iw) wamaqiitilng wazuru'iw T wa'uyun(iw) mlrijannauw taraku 
dan {26} yang dan tempat- dan tanaman- {25} dan mata dari taman- mereka 

kenikmatan mulia tempat tanaman air taman tinggalkan 




w 

akhartn(a) 
{28} yang lain 


qauman 

kaum 


M 


tut 


wa aurasnaha 
Kami mewa- 
riskannya 


kazalik(a) 

demikianlah 


V,/ 

{27} 


iar 


fakifiTn(a) 

bersenang- 

senang 


fTha kanu 
di dalamnya adalah 


Cy *J6% 'Zli\ f# 

wajErqad munzarTn(a) 

dan orang-orang yang 

sungguh di beri penangguhan 


kAnu 

mereka 


wa ma 
dan 

tidaklah 


wal-ard(u) 
dan bumi 


samau 

langit 


'alaihimus 

atas 

mereka 

~i»‘ 


bakat fama 
menangis maka 
tidaklah 


inrtahu 
sesung¬ 
guhnya dia 


^>ytAo%^gf 

{30} 


mig fir'aun(a) 
dari Fir'aun 


~ “ w* v* 777 


muhln(i) 

yang menghinakan 


minal-'azabit 
dari azab 


isra’Tla 

Israil 


ban! najjaina 
Bani Kami telah 
selamatkan 


oojj 

'ala'ilmin 1 (ikh)tarnahum wa laqadikh 

dengan ilmu Kami telah memilih dan 

mereka (Bani Israil) sungguh 

iro 


{31} 

TV 



H y 

— ✓ 

of 

minal-musrifin(a) 

'aliyam 

kana 

termasuk orang-orang 
yang melampaui batas 

sombong 

adalah 

dia 


f * -t 



I 3 JL orOjLJI^ 


bala'um 

nikmat 


ma fThi 
yang 

didalamnya 


minal-ayati 

dari 

tanda-tanda 


wa atainahum 
dan Kami telah be- 
rikan pada mereka 


{32} 


'alal- J alamTn(a) 
atas alam semesta 


c\ .O. 

'•'> w 


\ > ?, 


ty Jj'vi 1S7 * ^ a ^ a 

ilia hlya in layaqulun(a) ^ha'ui?i inna 

kecuali dia tidaklah {34} pastiakan mereka itu sesung- {33} 

(kematian) berkata (Musyrikin Mekah) Quhnya 

XT - 


warha (al) ufa mautatuna! 

dan yang kematian 

tidaklah pertama kami 


a hum f X 
apakah WOi 
mereka 


. ) 

^ ' 

?adiqTn(a) 
orang-orang 
yang benar 


hl;l 

J- 

aba'ina 
bapak-b 
nq telah 


m ^ 


ing kuntum bi^ba'ina^ Ta ’ tQ 

jika kalian dengan bapak-bapak maka 

_ kami lyanqtela h mati) datangkanlah 


< > 


w P- 

rtc-i bimurisyarTn(a) nahnu 
orang-orang yang kami 
dibangkitkan 


(jr^ ]5itr ^'-0 p 9 r' —- 

mujrimtn(a) kanu innahum Kami rhing qablihim wal-lazlna tubba'iw qaumu am khairun 

sebelum dan orang- Tubba' kaum ataukah lebih 

mereka orang yang (Saba') baik 

- V9 - 

l^r « J&\j Oj Jill £21 


mujrimTn(a) kanu mnanum 

orang-orang adalah sesungguh- 

yang berdosa mereka nya mereka 


\ ahlaknahum 
Kami 
binasakan 
mereka 


{38} 


U ! 

bainahuma wa ma 

di antara dan apa 

keduanya yang 




wal-arda samawati khalaqnas wa ma 

dan bumi langit Kami dan {37} 

ciptakan tidak 


44. AD-DUKHAN 
(Kabut) 


497 


19. dan janganlah kamu menyombongkan 
diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang ke- 
padamu dengan membawa bukti yang nyata. 

20. Dan sesungguhnya aku berlindung 
kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari ancam- 
anmu untuk merajamku, 

21. dan jika kamu tidak beriman kepadaku, 
maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)" 

22. Kemudian dia (Musa) berdoa kepada 
Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah ka- 
um yang berdosa (segerakanlah azab ke¬ 
pada mereka)." 


23. (Allah berfirman), "Karena itu berjalanlah 
dengan hamba-hamba-Ku pada malam hari, 
sesungguhnya kamu akan dikejar. 


24. dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesung¬ 
guhnya mereka bala tentara yang akan di- 
tenggelamkan." 

25. Betapa banyak taman-taman dan mata 
air-mata air yang mereka tinggalkan, 

26. juga kebun-kebun serta tempat-tem- 
pat kediaman yangindah, 


27. dan kesenangan-kesenangan yang da- 
pat mereka nikmati di sana, 

28. demikianlah, dan Kami wariskan (semua) 
itu kepada kaum yang lain. 

29. Maka langit dan bumi tidak menangisi 
mereka dan mereka pun tidak diberi pe¬ 
nangguhan waktu. 

30. Dan sungguh, telah Kami selamatkan 
Bani Israil dari siksaan yang menghinakan, 

31. dari (siksaan) Fir'aun, sungguh, dia itu 
orang yang sombong, termasuk orang- 
orang yang melampaui batas. 

32. Dan sungguh, Kami pilih mereka (Bani 
Israil) dengan ilmu (Kami) di atas semua 
bangsa (pada masa itu). 

33. Dan telah Kami berikan kepada mereka 
di antara tanda-tanda (kebesaran Kami) se- 
suatu yang di dalamnya terdapat nikmat 
yang nyata.796) 

34. Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) 
itu pasti akan berkata, 

35. "Tidak ada kematian selain kematian 
di dunia ini. Dan kami tidak akan dibang- 

kitkan,797) 

36. maka hadirkanlah (kembali) nenek mo- 
yang kami jika kamu orang yang benar." 

37. Apakah mereka (kaum musyrikin) yang 
lebih baik atau kaum Tubba 7 , 798) dan orang- 
orang yang sebelum mereka yang telah 
Kami binasakan karena mereka adalah 
orang-orang yang sungguh berdosa. 

38. Dan tidaklah Kami bermain-main men- 
ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 
di antara keduanya. 

39. Tidaklah Kami ciptakan keduanya mela- 
inkan dengan haq (benar), tetapi keba- 
nyakan mereka tidak mengetahui. 


796) Seperti naungan awan, tu run nya mann dan salwa; 
terpancarnya air dari batu dan terbelahnya Laut Merah. 

797) Orang-orang musyrik Mekah mengingkari 
bahwa setelah mati manusia akan dihidupkan lagi. 

798) Orang-orang Himyar di Yaman, dan Tubba' 
adalah gelar bagi raja-raja mereka. 
































































Surah Ke-44 


JuzKe-25 



498 


44. AD-DUKHAN 
(Kabut) 



40. Sungguh, hari keputusan (hari kiamat) 
adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka 
semuanya, 

41. (yaitu) pada hari (ketika) seorang te- 
man sama sekali tidak dapat memberi 
manfaat kepada teman lainnya, dan mere¬ 
ka tidak akan mendapat pertolongan, 

42. kecuali orang yang diberi rahmat oleh 
Allah. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Maha 
Penyayang. 

PERBUATAN JELEK DAN AMAL YANG 
SALEH AKAN MENDAPATKAN PEMBA- 
LASAN YANG SETIMPAL 


43. Sungguh pohon zaqqum itu, 

44. makanan bagi orang yang banyak 
dosa. 

45. Seperti cairan tembaga yang mendi- 
dih di dalam perut, 

46. seperti mendidihnya air yang sangat 
panas. 

47»"Peganglah dia, kemudian seretlah dia 
sampai ke tengah-tengah neraka, 

48. kemudian tuangkanlah di atas kepa- 
lanya azab (dari) air yang sangat panas" 

49. "Rasakanlah, sesungguhnya kamu be- 
nar-benar orang yang perkasa lagi mulia." 

50. Sungguh, inilah azab yang dahulu ka¬ 
mu ragukan. 

51. Sungguh, orang-orang yang bertakwa 
berada dalam tempat yang aman, 

52. (yaitu) di dalam taman-taman dan ma- 
ta air-mata air; 


53. mereka memakai sutera yang halus 
dan sutera yang tebal, (duduk) berha- 
dapan, 

54. demikianlah, kemudian Kami berikan 
kepada mereka pasangan bidadari yang 
bermata indah. 


55. Di dalamnya mereka dapat meminta 
segala macam buah-buahan dengan 
aman dan tenteram,799) 

56. mereka tidak akan merasakan mati 
di dalamnya, selain kematian pertama 
(di dunia). Allah melindungi mereka dari 
azab neraka. 


57. itu merupakan karunia dariTuhanmu. 
Demikian itulah kemenangan yang agung. 

58. Sungguh, Kami mudahkan Al-Qur'an 
itu dengan bahasamu agar mereka men¬ 
dapat pelajaran. 


59. Maka tunggulah; sungguh, mereka itu 
(juga sedang) menunggu. 



al-jAsiyah 

Makkiyyah 
5urah ke-45 37 ayat 



799)Tanpa khawatir kehabisan atau khawatir sakit. 








































































U CD ^ & 


fis-samawati inna hakim (i) 

dilangit sesung- IAT Maha 

guhnya Bijaksana 

Ti 


'azlzil minallahM 

Yang Maha dari Allah 

Perkasa 


»» ^ ivr 


'CD ; - 

kitabr taqzllul . , ha mlm 

Al-Kitab turunnya {1} Ha MTm 

(Al-Qur'an) 


>\ ^ 


ayatul min dabbatin yabuSSu wa ma 
tanda- dari binatang bertebaran dan (pada) 
tanda melata apa yang 


f.X 


, ~w 




c£% 

wa fi khalqikum 
dan dalam pen- {3} 
ciptaan kalian 

v* ; 


lil-mu'minln(a) la'ayatil wal-ar^i 

bagi orang-orang benar-benar (ter- dan 

yang beriman dapat) tanda-tanda bumi 






minas-sama'i aqzalallahu wa ma wan-nahari laili wakhtilafil 
darilangit Allah turunkan dan apa dan siang malam dan pada 
yang pergantian 


yOqinOn(a) liqaumiy 
{4} meyakini bagi 

kaum 


' *.«7T 

liqaumiy ayatul riyahi 

bagi tanda- angin 

kaum tanda 


IT 


wata?rlfir ba'damautiha arda bihil fc’ahya mirrizqin 

dan setelah bumi dengannya lalu Dia dari rezeki 

perkisaran matinya_hidupkan 


/ 

Jl* 

ba'da 

sesudah 


ji. $1 3& U^b' W ojU2 


u 






a 

hadTSim falai’ayyi bil-haqq(i) 'alaika 
perkataan maka dengan dengan kepada 

yang mana benar kamu 




natluha ayatullahi tilka 

Kami mem- ayat-ayat itulah 

bacakannya Allah(AI-qur'an) 


Jt V 


ya'qiian(a) 
{5} berakal 


i. , \ >•"’< 


ayStillahi 

ayat-ayat 

Allah 


yasma u 
dia men- 
dengar 


{7} 


4 

a&Im(iy) 

yang 

berdosa 


<•* v» A" 






yirhu 


iikulli affikin wailul 

bagi tiap orang yang celakalah loj 
banyak berdusta 


yu'minun(a) wa ayatihT 
mereka dan ayat- 

beriman ayat-Nya 


(allah(i)) 

Allah 


’it 


4 0 " 

(Frrt(ln) bi'azabin fa basysvirhu yasma'ha lam ka'al mustakbirang 

yang dengan maka beri dia kabar mendengarnya tidak seakan- menyombong- 
pedih azab gembira (peringatan) akan kan diri 


f 

yu$irru gumma 'alaihi 


dia 

tetap 


kemu- kepada- 
dian nya 


\l> 

tutla 

dibaca- 

kan 


li 

r 1 

V#. 

\jyt 

Ujji| 




m 

azabum 

azab 

lahum 

bagi 

mereka 

ula'ika 

mereka 

itu 

huzuwa(n) 

ejekan 

nittakhazaha 
dia men- 
jadikannya 

syai'a 

sedikitpun 

min ayatina 
dari ayat-ayat 
Kami 

; alima 
dia me¬ 
ngetahui 

wa iza 
dan 
apabila 


O' 

{8} 


"W 

\ + 9 < 


ir 


\ 9 S 


** jf ft 


syaraw 

seaikitpun 


ma kasabu 
apa yang 
mereka kerjakan 


- nk " m wa layugnl 
dan tidak 
berguna 


anhum 

dari 

mereka 


&77 

ja!iannam(u) 

neraka 

Jahanam 


o w 


’ miw wara’ihim /Q , 

dari belakang 1?; 

mereka 


9-’ t 

OH"* 

•* ^ 

muhln(un) 

yang 

menghinakan 


\< > 

IJUb 

baza 

ini 

(AI-Qur'an) 


£& -Kj %j\ jAi&li \j&\C 

/im 'a?Trn(un) 'azabun wa lahum auliya’(a) miq dunillahi mattaSchazu 
I* w yang azab dan bagi (sebagai) dari selain apa yang 

besar 


IP JblJ 

r in allm(un) 

*■ 1 1 J yang 
pedih 


riw tv 


auliya’(a) 

(sebagai) 

penolong 


miq dunillahi 
dari selain 
Allah 


mattakhazu 
apa yang 
mereka jadikan 


wa la 
dan tidak 
(bermanfaat) 


mtr rijzin 
dari 
siksaan 


J\j£, pi Cyj b \jJ& 

'azabum lahum rabbihim bi'ayati kafaru wal-lazma huda(n) 

azab bagi Tuhan terhadap mengingkari dan orang- petunjuk 

mereka mereka ayat-ayat_orang yang 




wa I ita btag u bi 'a m ri hi 

dan agar kalian dengan 
mencari perintah-Nya 


flhi 

padanya 


<M\ 

fulku 

perahu 


dbS. s$ Y 


litajriyal 

agar 

berlayar 


bahra 

laut 


sakhkhara lakumul 
menundukkan 
untuk kalian 


< 

at 




I ail 
yang 


Allahul 

Allah 




'■■■',5 ma 

dan apa 
yang 


ma fis-samawati 
apa yang 
di Ia n git 


wa sakhkhara lakum 
dan Dia menundukkan 
bagi kalian 


{12} 


tasykurun(a) 
bersyukur 
(atas nikmat-Nya) 


wa la'aliakurri 
dan agar 
kalian 



I* 


miq facJHhl 
dart 

karunia-Nya 


<2SM& Y fc-f ofjYu 


la'ayatil 

benar-benar (terdapat) 
tanda- tanda kekuasaan) 


ftzalika inna 

pada yang sesungguh- 
demikian nya 


mi* u&gstuk 

Mimi 



cajilqnlitH 

|0QOm 


minh(u) jamram fi|- ar ^j 

(sebagai rah- semuanya jj b um j 

mat) dari-Nya 

** Mntid iiUnlt 

Wi»drf W.-ijita- Muttadl 


4 "^ 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

BUKTI-BUKTI TENTANG ADANYA ALLAH 
SWT, PADA ALAM SEMESTA 

Kecelakaan bagi Orang yang Mendustakan 
Wahyu 

1. HaMtm 

2, Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Ma- 
haperkasa, Mahabijaksana. 

3, Sungguh, pada langit dan bumi benar-be¬ 
nar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang-orang mukmin. 

4. Dan pada penciptaan dirimu dan pada 
makhluk bergerak yang bernyawa yang 
bertebaran (di bumi) terdapat tanda-tan¬ 
da (kebesaran Allah) untuk kaum yang 
meyakini, 

5, dan pada pergantian malam dan siang, 
dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, 
lalu dengan (air hujan) itu dihidupkan- 
Nya bumi setelah mati (kering); dan pada 
perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti. 

6, Itulah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan 
kepadamu dengan sebenarnya; maka de¬ 
ngan perkataan mana lagi mereka akan be¬ 
riman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya. 

7. Celakalah bagi setiap orang yang banyak 
berdusta lagi banyak berdosa, 

8. (yaitu) orang yang mendengar ayat-ayat 
Allah ketika dibacakan kepadanya, namun 
dia tetap menyombongkan diri seakan-akan 
dia tidak mendengarnya. Maka peringat- 
kanlah dia dengan azab yang pedih. 

9* Dan apabila dia mengetahui sedikit ten- 
tang ayat-ayat Kami, maka (ayat-ayat itu) 
dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan 
menerima azab yang menghinakan. 

10. Di hadapan mereka neraka Jahanam, 
dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit 
pun apa yang telah mereka kerjakan, dan 
tidak pula (bermanfaat) apa yang mereka 
jadikan sebagai pelindung-pelindung (me¬ 
reka) selain Allah. Dan mereka akan menda- 
pat azab yang besar. 

11. Ini (Al-Qur'an) adalah petunjuk. Dan 
orang-orang yang mengingkari ayat-ayat 
Tuhannya, mereka akan mendapat azab 
berupa siksaan yang sangat pedih. 

Perbuatan Manusia, Baik atau Buruk Kembali 
kepada Dirinya Sendiri 

12. Allah-lah yang menundukkan laut 
untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar 
di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar 
kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, 
dan agar kamu bersyukur. 

13. Dan Dia menundukkan apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi untukmu 
semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sung¬ 
guh, dalam hal yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang-orang yang berpikir. 


€ 


45. AL-JASIYAH 
(Yang Berlutut) 
























































4 


500 


45. AL-JASIYAH 
(Yang Bertutut) 


14. Katakanlah (Muhammad) kepada orang- 
orang yang beriman, hendaklah mereka 
memaafkan orang-orang yang tidak takut 
akan hari-hari Allah,800) karena Dia akan 
membalas suatu kaum sesuai dengan apa 
yang telah mereka kerjakan. 

15. Barang siapa yang mengerjakan keba¬ 
jikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan 
barang siapa yang mengerjakan kejahatan, 
maka itu akan menimpa dirinya sendiri; 
kemudian kepada Tuhanmu kamu dikem- 
balikan. 

Bani Israil Mengingkari Kerasulan Muhammad 
Sesudah Mereka Mengetahui Bukti-bukti Ke- 
benarannya 

16. Dan sungguh, kepada Bani israil telah 
Kami berikan Kitab (Taurat), kekuasaan 
dan kenabian, Kami anugerahkan kepada 
mereka rezeki yang baik, dan Kami iebihkan 
mereka atas bangsa-bangsa (pada masa itu). 

17. Dan Kami berikan kepada mereka 
keterangan-keterangan yang jelas tentang 
urusan (agama); maka mereka tidak ber- 
selisih kecuali setelah datang ilmu kepada 
mereka, karena kedengkian (yang ada) di 
antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan 
memberi putusan kepada mereka pada hari 
Kiamat terhadap apa yang selalu mereka 
perselisihkan. 

18. Kemudian Kami jadikan engkau 
(Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) 
dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan 
janganlah engkau ikuti keinginan orang- 
orang yang tidak mengetahui. 

19. Sungguh, mereka tidak akan dapat 
menghindarkan engkau sedikit pun dari 
(azab) Allah. Dan sungguh, orang-orang 
yang zalim itu sebagian menjadi pelindung 
atas sebagian yang lain; sedang Allah pe¬ 
lindung bagi orang-orang yang bertakwa. 

20. (Al-Qur'an) ini adalah pedoman bagi 
manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum 
yang meyakini. 

21. Apakah orang-orang yang melakukan 
kejahatan itu mengira bahwa Kami akan 
memperlakukan mereka seperti orang- 
orang yang beriman dan yang mengerjakan 
kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan 
kematian mereka? Alangkah buruknya peni- 
laian mereka itu. 

Tidak ada yang Dapat Memberikan Petunjuk 
kepada Penyembah-penyembah Hawa Nafsu 

22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi 
dengan tujuan yang benar, dan agar setiap 
jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang 
dikerjakannya, dan mereka tidak akan diru- 
gikan. 

800) Hari-hari pada waktu Allah menimpakan siksaan 
kepada mereka. 



f 


Mi tiU. £ $ s- 


fa linafsih(T) 
maka untuk 
dirinya sendiri 

"tS we 


§alihart 

kebajikan 


'amila man yaksibun(a) 

mengerjakan barang {14} kerjakan 

siapa yang 


ataina wa laqad 
Kami dan 

berikan sungguh 

H 


ft* o 


{15} 


/ »> ^ ,-t 

turja'un(a) 

kalian 

dikembalikan 

"1* 




lazlna qul 

kepada orang- kata- 

orang yang kanlah 

w 

bima qaumam 

dengan kaum 

apa yang _ 




ila rabbtkum 
kepada Tuhan 
kalian 




Summa 

kemudian 


fa'alaiha 

maka 

atasnya 


j.tPi 


asa'a wa man 

berbuat dan barang 
kejahatan siapa yang 

WJ - VM — 


minaHayyibati 
dari yang 
baik-baik 


minal-amr(i) 
(tentang) urusan 
(agama) 


wa razaqnahum 
dan Kami beri 
mereka rezeki 

» 


> 4^ 


bayyinatim 

keterangan- 

keterangan 


C* iyi && vi v&LvZ 

bainahum bagyam 'ilmu 1 ja'ahumul mim ba'di ma ilia famakhtalafu 

di antara keaeng- ilmu yang datang setelah apa kecuali maka mereka 


"W 


wan-nubuwwata 
dan kenabian 
(musa dan harun) 

w- ;— 

’wa atainahum 
dan kami berikan 
kepada mereka 


wal-hukma 
dan hukum 
(kekuasaannya) 


kitaba 

Al-Kitab 

(Taurat) 


isra'tlal 

Israil 


& 

ban! 

Bani 


I n \ 

06} 

TBf— 


I?, > K <<* 

AJX+aSj 

'alal-'alarmn(a) wa faddalnahum 


il-'alarmn(a) 
diatas seluruh alam 
(umat manusia pada saat itu) 


faddalnahum 
dan kami Iebihkan 
mereka 


wr 




di antara 
mereka 


kedeng¬ 

kian 


yang datang 
kepada mereka 


famakhtalafO 
maka mereka 
tidak berselisih 


<<jj vjf tZi 211s 

yakhtalifun(a) fihi kanu fima qiyamati yaumal- 

berselisih 


di dalamnya mereka tentang 
apa yang 


qiyamati 
Kiamat ’ pada 
hari 


-W*» ^ 

9 ft" , . 6s 

(•f^ 

bainahum **yaqdi rabbaka 

di antara akan Tuhanmu 

mereka memutuskan 


wa la tattabi' 
dan jaganlah 
kamu mengikuti 


T 9 




fattabi'ha 
maka ikutilah 
dia (syariat) 


minal-amri 
dari urusan 
(agama) itu 


'ala syarl'atim 
atas suatu syariat 
(peraturan) 


ja'alnaka 

Kami jadikan kamu 
(Muhammad) 


^4 A 

C/ 

Summa 

kemudian {17} 


minallahi 'angka yugnu lay 

dari Allah dari kamu dapat tidak 

menolak 


pi 


mnahum f ... 
sesungguh ” 
nya mereka 


la ya'lamun(a) 
tidak mengetahui 


lazlna ahwa'al 

orang-orang keinginan 

yang 


% &G 1*2 itiji £££ 2yi» \ %£ 

pelindung 


muttaqin(a) waliyyul wallahu ba'd(in) 

orang-orang pelindung dan sebagian 

yang bertakwa Allah yang lain 


>> V 

ba'duhum 

sebagian 






yuqinun(a) 

yang meyakini 


liqaumiy 
bagi kaum 


t** **, 

wa rahmatul 
dan rahmat 


n ~ 

- sf > ^ 

wa hudaw 
dan 

petunjuk 


?alimina 
orang-orang 
yang zalim 

«s» 


wa inna?- syai’a(n) 
dan sedikit 

sungguhpun 


iii m 


lin-nasi 

bagi 

manusia 


ba$a'iru 

pedoman 


haza 
ini (Al-Qur'an) 


r j :* t ?4 y yy 'S' 


kal-lazrna naj'alahum 

seperti orang' Kami menjadikan bahwa 
nrang vanrj_mereka 


sayyi'ati 
kejahatan 


wa mamatuhum 
dan kematian 
mereka 


zc* 

mabyahum 
(dalam) kehidupan 
mereka 


— 

* 

sawa’am 

sama 


(rj)tarahus lazTnaj 

memperlakukan orang-orang 
mereka yang 


hasibal 

mengira 


am 

ataukah {20} 


^ixLill \jSj I 




$alibati 

kebajikan 


wa'amilu? 
dan beramal 


amanu 

beriman 





samawati 

langit 


wa khalaqallahus 
dan Allan telah 
menciptakan 


{ 21 } 


ma yabkumun(a) 
apa yang mereka 
putuskan 


* 


la yu?lamun(a) 
tidak akan 
dianiaya 

PKtif-V 

lyAtuwl 


ra hum 
dan 
mereka 



^ wr 


bima 
dengan 
apa yang 


- Hil&nW 

hfltrrri 




kullu nafsim 

tiap-tiap 
jiwa 

1^11 _).rii mi 

M-fiid Sittih T^wrMH 


wa litujza 

dan untuk diberi 
balasan 


SirsSS O’* 
































































Surah Ke - 45 


JtizKe-25 


's 


id 


JLU 


TO 




tar 


T V >1 <^-1 ^ 

44 J], -^' ijX 

'alasam'ihT wS khatama 'ala'ilmiw wa adallahullahu hawahu ilahahu (it)takhaza manit afara'aita 
atas pen- dan Dia atas (dengan) dan Allah mem- (adalah) hawa tuhan- mengambil orang adakah kalian 
dengarannya menutup p»ngetahuan-Nya biarkannya sesat nafsunva_nya_y an 9 melihat 


*Ji r k 9 < 1 * " Y ' \'s 

Xdl $i£-c iy>£ ay~*£; °_jy ai .y > J*»-j ^r>J 

afala mim ba'dillah(i) yahdlhi famay gtsyawah(tan) 'ala ba§arihT wa ja'ala wa qalbihT 

mengapa selain Allah (yang akan) memberi maka tutup atas penglihatan- dan Dia dan 


tidak 


petunjuk padanya siapakah 


menjadikan hatinya 


& e Gin six t j0 

yuhlikun? wa ma wa nahya namutu dun-ya hayatunad ilia ma hiya wa qalu __ tazakkarun(a) 
membina- dan dan kita kita mati di dunia kehidupan kecuali tidaklah dia dan mereka kamu mengambil 

sakan karrii tidak hidup_ _ (saja) _ kami _(kehidupan) berkata_ pelajaran 


& # Sit k } Si l Mt Slit ^5» i 

tutla wa iza yazunnun(a) ilia num in min'tlm(in) bizalika wa ma lahum dahr(u) illad- 

dibacakan dan menduga- kecuali mereka tidaklah dari 11 mu tentang dan tidak masa kecuali 

apabila duoa __ itu bagi mereka 


” E$L p i ”cffii Sftl pG 

rug bfdhllnaT' (i')tu qalu’ ang ilia ’hujjatahum ma kana bayyinatim ayatuna 'altfhim 


jika dengan bapak-bapak hidup- mereka bahwa kecuah bantahan tidak ada yang ayat-ayat atas 

kami (yang telah mati) k anlah berkata _ mereka _ jelas _ Kami mereka 

(*)L -0. % $k£ ¥ ££ xf 

ilayaumil- yajma'ukum feumma yumltukum Summa yuhyTkum qulillalui _ sadiqin(a) kuritum 


ila yaumil- yajma'ukum feurnma yumltukum 
sampai Dia mengumpulkan kemu- mematikan 
hari kalian dian kalian 


>.r> 1/ < 

tilU oy^y 


Suftima yuhyTkum qulillalui 

kemu- (yang) meng- katakanlah {25} 

dian hidupkan kalian Allah 

*r 


mulkus walillahi 


on 


"¥• - W& - 

3ft iA 


sadiqin(a) kuritum 

orang-orang kalian 
yang benar 


la ya'lamun(a) 


kerajaan dan bagi {26} tidak 

Allah mengetahui 


14 

♦ *j*X 


nasi aksaran- wa lakinna fihi 

manusia keban- akan di 

yakan tetapi dalamnya 


la raiba qiyamati 

tidak ada Kiamat 

keraguan 


£*1 £Sl Sedl ££ 

mubtilun(a) yakhsarul yauma’iziy sa'atu taqumus vrayauma wal-ard(i) samawati 


'V/ it . 


mubtilun(a) yakhsarul yauma’iziy 

orang-orang yang rugilah pada hari 

mengerjakan kebatilan itu 


taqun 

terjadi 


ayauma 
dan hari 


il-ard(i) 

dan bumi 


langit 


*V - 14 ---«»N 1 PI> ---—- 

rpa kuqtum lujzauna ai-yauma ila^itabiha tud'a kullu ummatiq ja^iyab(tan) kulla ummatin wa tara 
apa yang kalian diberi pada kepada (kitab) dipanggil setiap berlutut setiap dan kamu {27} 

kalian balasan hari catatannya umat _ umat _ lihat _ 


^ 

^-rrastansikhu kunna inna bulraaq^r * 'alaikum yagtiqu* kitabuna haza ta'malun(a) 


astaqsikhu kunna inna bril^qqnf 

menyuruh Kami sesungguh- denqan 

mencatat telah nya Kami benar 


atas kalian ia me- (Kitab) catatan ini 
nuturkan Kami 


{28} kalian 

kerjakan 


cJ4Sji \%\ 'h 3 

stiIrh-.a 11 wa'amilus amanu lazlna fa'ammal ^ taTrialunfa) ma kuntum 

kebajikan dan (anggota bad an- (hatinya) orang-orang maka {29} kerjakan apa yang 

nya) mengerjakan beriman yang adapun (didunia) kalian 


1* 


v;a ammal-^ 1 ®^ muBinfu) fauzul huwal 
dan {30} yang keuntungan dia 
adapun nyata (adalah) 


zalika fi rah mati h(u 


demikian 

itu 


dalam rahmat- 
Nya(surga) 


, 14 

•>< 

rabbuhum ta yudkhiluhum 




b-C- 

1 rabbi 


Tuhan 

mereka 


maka mema- 
sukkan mereka 


q % m 

laumam wa kuqtum * fastakbartum 'alaikum tutla ayati afalam takun kafarD lazlna 

maka apakah 


qaumam wa kuqtum 
kaum dan kalian lalu kalian menyom- atas 
(adalah) bongkan diri kalian 


tutla ayati 

dibacakan ayat- 

ayat-Ku 


kafarD lazlna 
kafir orang-orang 

yang 


w ^ J W7 " M ft* 

lqultum fihS la raiba was-sa'atu haqquw wa'dallahi inna qila wa iza 


lqultum fih^ la raiba was-sa'atu haqquw 
kalian di dalam- tidak ada dan benar janji Allah 

jnenqatakan nya keraguan Kiamat 



*> 

Cyjj. ^ 

Xu > 

bimustaiqinin(a) 


mar 


qila _ 

sesung- dikatakan dan {31} 
guhnya _ apabila 


’WX7 wr 


nriujrimln(a) 

yang 

jerdosa 




^r^ )s 

3^ C 5 ” ($ vi iil "si ^Gjic ^ 

nahnu wa ma zannaw ilia na?unnu in mas-sS'atu 

kami dan dugaan kecuali kami tidaklah apakah 

tidaklah menglra Kiamat itu 


I 1 ; |) 


jffSgW QaN-r-h 


PAa,^ i.ViJ muflUil 

ii.l-j.JO illrtN i 

wi b rv»«n at; a 

MAdd laiMn 
mUidd 





jj fl r 45. al-jAsiyah { _ ni 
(Yang Berlutut) | - )UI 

23, Maka pernahkah kamu melihat orang 
yang menjadikan hawa nafsunya sebagai 
tuhannya dan Allah membiarkannya sesat 
dengan sepengetahuan-Nya 801 ) dan Allah 
telah mengunci pendengaran dan hatinya 
serta meletakkan tutup atas penglihatan- 
nya? Maka siapakah yang mampu membe- 
rinya petunjuk setelah Allah (membiarkan¬ 
nya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil 
pelajaran? 

24. Dan mereka berkata, "Kehidupan ini 
tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, 
kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang 
membinasakan kita selain masa" Tetapi 
mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, 
mereka hanyalah menduga-duga saja. 


Asbiibun Nuzul <iy<it 24 


Dari Abu Hurairah bahwa kaum Jahihyah 
beranggapan bahwa kecelakaan itu dtsebabkan 
adanya malam dan siang (mereka selalu 
mengkambmg hitamkan masa). Ayat mi turun 
berkenaau dengan anggapan itu (HR Ibnu Jarir) 

25. Dan apabila kepada mereka dibacakan 
ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada ban¬ 
tahan mereka selain mengatakan, "Hidup- 
kanlah kembali nenek moyang kami, jika 
kamu orang yang benar" 

26. Katakanlah, "Allah yang menghidupkan 
kemudian mematikan kamu, setelah itu 
mengumpulkan kamu pada hari kiamat 
yang tidak diragukan lagi; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui" 

Pada Hari Umat Manusia Dihisab, Mereka 
berlutut dan Disuruh Membaca catatan Per - 
buatannya Selama Di Dunia 

27. Dan milik Allah kerajaan langit dan bu¬ 
mi. Dan pada hari terjadinya Kiamat, akan 
rugilah pada hari itu orang-orang yang me¬ 
ngerjakan kebatilan (dosa). 

28. Dan (pada hari itu) engkau akan melihat 
setiap umat berlutut Setiap umat dipanggil 
untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada 
hari itu kamu diberi balasan atas apa yang 
telah kamu kerjakan. 

29. (Allah berfirman), "Inilah kitab (catatan) 
Kami yang menuturkan kepadamu dengan 
sebenar-benarnya. Sesungguhnya Kami te¬ 
lah menyuruh mencatat apa yang telah ka¬ 
mu kerjakan" 

30. Maka adapun orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan 
memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya 
(surga). Demikian itulah kemenangan yang 
nyata. 

31. Dan adapun (kepada) orang-orang yang 
kafir (difirmankan), "Bukankah ayat-ayat-Ku 
telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu 
menyombongkan diri dan kamu menjadi 
orang-orang yang berbuat dosa?" 

32. Dan apabila dikatakan (kepadamu), 
"Sungguh, janji Allah itu benar, dan hari 
Kiamat itu tidak diragukan adanya," kamu 
menjawab, "Kami tidak tahu apakah hari 
Kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga 
saja, dan kami tidak yakin." 

B01) Allah membiarkan orang itu sesat karena 
Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima 
petunjuk-petunjukyang diberikan kepadanya. 
















































jRR M 46.AL-AHQAF Ik, 
i Kl (Bukit-bukit P asir) MT 

33. Dan nyatalah bagi mereka keburukan- 
keburukan yang mereka kerjakan, dan ber- 
lakulah (azab) terhadap mereka yang dahulu 
mereka perolok-olokkan. 

34. Dan kepada mereka dikatakan, "Pada 
hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana 
kamu telah melupakan pertemuan (dengan) 
harimu ini; dan tempat kembalimu ialah ne¬ 
raka, dan sekali-kali tidakakan ada penolong 
bagimu. 

35. Yang demikian itu karena sesungguhnya 
kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah se- 
bagai olok-olokkan, dan kamu telah ditipu 
oleh kehidupan dunia. "Maka pada hari ini 
mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan 
tidak pula mereka diberi kesempatan untuk 
bertobat. 

36. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan 
(pemilik) langit dan bumi, Tuhan seluruh 
alam. 

37. Dan hanya bagi-Nya segala keagungan 
di langit dan di bumi, dan Dialah Yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana. 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 


KEBENARAN TAUHID DAN KEBATILAN 
SYIRIK 

1. Ha Mim. 

2. Kitab ini diturunkan dari Allah Yang Ma¬ 
haperkasa, Mahabijaksana. 

3. Kami tidak menciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara keduanya 
melainkan dengan (tujuan) yang benar 
dan dalam waktu yang ditentukan. Namun 
orang-orang yang kafir berpaling dari per- 
ingatanyang diberikan kepada mereka. 

4. Katakanlah (Muhammad), "Terangkan- 
lah (kepadaku) tentang apa yang kamu 
sembah selain Allah; perlihatkan kepadaku 
apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, 
atau adakah peran serta mereka dalam 
(penciptaan) langit? Bawalah kepadaku 
kitab yang sebelum (Al-Qur'an) ini atau pe- 
ninggalan dari pengetahuan (orang-orang 
dahulu), jika kamu orang yang benar" 

5. Dan siapakah yang lebih sesat daripada 
orang-orang yang menyembah selain 
Allah, (sembahan) yang tidak dapat mem- 
perkenankan (doa)nya sampai hari Kiamat 
dan mereka lalai dari (memperhatikan) 
doa mereka? 



a 

yasTabziunfa) bihl 

{33} memper dengan- 
olok-olok nya 


§f! if® iCj XMK 


ma kanu 
apa yang 
mereka 


wa fraqa 
dan(siksa) 
mereka meliputi 

1W- 


bihim 

pada 


ma'amilu sayyi’atu 

apa yang kejelekan- 

mereka perbuat kejelekan 


lahum wa bada 
bagi dan 
mereka nyatalah 


uj 'ili ;j 3 i 

wa ma naru wa ma'wakumun haza yaumikum liqa'a nasltum kama nansakum yauma 


wa mil nAm wa ma'wakumun 

dan tidak (adalah) dan tempat 

ada neraka tinggal kalian 


haza yaumikum liqa'a nasltum kama nansakum 
hari (kepada) kalian sebagai- Kami melupa- 

kalian pertemuan lupa mana kan kalian 


auma wa qllal 
pada dan 
hari ini dikatakan 




wa garratkumul huzuwaw ayatillahi (itjtakhaztum bi'annakumut zalikum 

dan telah (sebagai) ayat-ayat menjadikan karena (yang) demikian {34} 
menipu kalian olok-olok Allah_mereka kalian_itu 


mm na?irin(a) lakum 

dari penolong bagi 

kalian 




V i. ■ i f bun fa) 
{35} diberi kesempatan 
untuk bertobat 


pAj ip. (£6 Ijii 

wa la hum minha layukhrajuna fal-yauma dun-ya fiayatud 

dan mereka darinya 
tidak (neraka) 


a yukhrajuna 
mereka tidak 
dikeluarkan 


I-yauma 
maka pada 
hari ini 


n-ya 

dunia 


liayatud 

kehidupan 


.n SU5Ji 4.5 I 53-1 

wa rabbil 
dan 
Tuhan 


wa Uhtil 'alaminfa) rabbil- ar<di 

dan bagi-Nya l3o) semesta Tuhan bumi 

alam 


samawati rabbis hamdu falillahil 

langit Tuhan segala maka bagi 

puji 


Allah 


hakim(u) 
{37} Maha Bijaksana 




'azizul 

Maha Perkasa 


wa huwal 




DUJI Allc 




wal-ard(i) 
dan bumi 


kibriya'u 

keagungan 





rahTm 

Maha Penyayang 


rah man ir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 




'G&X 

ma khalaqnas 
tidak Kami 
menciptakan 


W 

{ 2 } 


haklm(i) 

Mahabijaksana 


'azTzil 
Yang 

Mahaperkasa 


minailahil 
dari Allah 


& t 

waM&rlna musamma(n) 
dan orang- yang ditentukan 
orang yang 




kitabi 

Kitab 

(Al-Qur'an) 


taqzTlul 

turunnya 




{ 1 } 


ha mim 
Ha MTm 


'll 3s? 


wa ajalim 
dan 
waktu 


bil-haqqi 

dengan 

hak 


ilia bainahuma 
kecuali (ada) di antara 
keduanya 


wa ma 
dan apa 
yang 


wal-arrla samawati 

dan bumi langit 




: • Jj La -o 1 

mA tAd'iiiu 'ara'aitunn 


ma lad'Orva 
apa yang kalian 


ara'aitum 

terangkanlah 

kepadaku 


J» 'O' 

qul 

katakanlah 
(Muhammad) 


{3} 


mu'ridun(a) 

berpaling 


it on 


ur)±iru 

mereka 

diperingatkan 


5* 


S3T 


33 it 


dari apa 
yang 


l*df£im 

kafir 


p> ft vjZL \& 

h'i-samiiwdtcn syirkuq lahum am minal-ardl khalaqu maza arunT mill dunillahi 

dalam (penciptaan) peran bagi atau dari bumi mereka apa perlihatkan dari selain Allah 

langit 

— w 


syirkup 

peran 

serta 


am 

bagi atau 
mereka (adakah) 


khalaqu 

mereka 

ciptakan 


arum 

perlihatkan 
yang padaku 

Y*f ”y - 


w «« - H -iv-viira r ■ 

’ kuntinn inn min'ilmin aRAr^tim au haza mint! nahli Kim-Ahim ■-1liClJ 


’ kuntmm 
kalian 


ing 

jika 


min'ilmin 
dari ilmu 

(orang terdahulu) 

~w 


asaratim 

peninggalan 


haza 

(Al-Qur'an) 


i M 

(JiJ 02 


miq dunillahi 
dari selain 
Allah 


yad'u 

menyembah 


r*r 

u—5 

mimmay 
dari (pada) 
orang yang 


rtQfli 

bawalah 

kepadaku^ 


331 

adallu 
lebih sesat 


~wrmm 

OjLLc- 

ila yaumil 


gafilun(a) 



qiyamati 

Kiamat 


fjQjj * |0|!» 


































































fr>fe m 


wa iza 
dan 
apabiia 


kafirTn(a) bi'ibadatihim wa kanu 
inqkar P a da P en 9 a b- dan mereka 

y dian mereka (sesembahan) 

VM - 


o- k 

a'da'aw lahum kanu nasu 

(menjadi) bagi mereka manusia 

musuh-musuh mereka (sesembahan) _ 


ili 0 <>4 cjgb $ vH*- ^ J3 

haza Ija’ahum lamma lil-haqqi kafaru lazlna qalal bayyinating ayatuna 'alaihim tutla 

dibacakan 


kafaru 

(kebenaran) datang ke- ketika kepada mereka 
ini pada mereka kebenaran kafir 


lazlna qalal bayyinating ayatuna 
orang-orang berkata yang ayat-ayat kepada 

yang jelas Kami mereka 


JS 


& 


falatamlikuna 
maka tidaklah 
kalian kuasa 


iniftaraituhu qul 

jika aku mengada- kata- 

adakannya_kanlah 


-> <■[ 4 r u >" - 

Aj/val oyjfe Oir 4 


Kami 


(if)tarah(u) yaqulunaf am 
dia mengada- mereka atau 
adakannya berkata 


KS 

{7} 


J**2 


mubln(un) sihrum 

yang (adalah) 

nyata_sihir 




bain! syahldam 
antara menjadi 

aku saksi 

"W 


bitiT kafa fih(i) tufiduna bima a'lamu huwa syai’a(n) minallahi 

Dia cukup- di kalian dengan lebih Dia sedikit- dari Allah bagiku 

lah dalamnya percakapkan apa yang mengetahui pun 


Trrr 




minar-rusuli 
dari Rasul-Rasul 




bid'am 
yang 
pertama 

~VM 


ma kurytu 
bukanlah 
aku 


qul 

katakanlah {8} 
(Muhammad) 


JJ 

gafurur wa huwal wa bainakum 
Maha dan Dia dan antara 

Pengampun kalian 

h iar 


t>i Sj 3} 55.C* si >$ jiSLa ^ ej 

ana wa ma ilayya mayufia ilia attabi'u in walabikum bi mayuf'alu adrl wa ma 
aku dan kepa- apa yang ke- aku me- tidak- dantidakter- terhadap- apa yang akan aku me- dan 

tidak daku diwahy ukan cuali ngi ku ti lah _ hadap kalian ku _ diperbuat ngetahui tidak 


tidak daku diwa hyukan cuali ngi ku ti lah _ hadap kalian _ku_ diperbuat _ ngetahui tidak 

V> it” - - ^*^77 Ji 

biN wa kafartum min'indiliahi kana ing ara’aitum qul x mubTn(un) nazirum ilia 


nya ingkar Allah 

* wastakbartum fa'amana 

dan kalian lalu dia 

menyombongkan diri beriman 

(Al-Qur'an) dapat kalian nyata peringatan 

-;- «£r — u 

'ala mislihT isra’Tla mimbanl syahidum wasyahida 

atas yang Israil dari Bani seorang aan 

serupanya saksi menyaksikan 

kafaru lazTna 

mereka orang-orang 

kafir yang 

3 

wa qalal zalimln(a) qaumaz 

dan {10/ yang zalim (kepada) 

berkata kaum 

4J^4Q. 

layahdil innallaha 

tidak memberi sesungguhnya 

petunjuk Allah 

yahtadu { am wa iz 

mereka mendapat tidak c * an 

petunjuk karena 

ilaih(i) 

beriman 

kepadanya 

Ifcil 5“f£- of i 1 rp\ 

ma sabaquna khairam kana lau amanu lil-lazlna 

tentu mereka tidak (lebih) ia jika beriman kepada orang- 

mendahului kami baik (Al-Qur'an) orang yang 

musa kitabu wa ming qablihT f . qadlm(un) ifkung haza fasayaquluna bihT 

Musa (telah ada) dan sebelumnya DI) lama kedustaan ini lalu mereka dengan- 

Kitab (Al-Qur'an) berkata nya 

liyunziral 'arabjyyal 

untuk memberi Arab 1 

peringatan 

iCj \ljbJ 

lisanan mu^addiqul kitabum wa haza wa rahmah(tan) imamaw 

(dalam) yang mem- (adalah) dan ini dan rahmat (sebagai) 

bahasa benarkan (nya) Kitab (Al-Qur'an) petunjuk 




qalu lazlna innal 

berkata orang-orang sesung- 

yang guhnya 


{ 12 } 


lil-mulisinm(a) 
bagi orang-orang 
yang berbuat baik 


wa busyra 
dan memberi 
kabar gembira 


zalamu 

'zalim 


lazina 
(kepada)orang- 
orang yang 



IWJ p 

wa la hum 'alaihim fala khaufun (is)taqamu Summas rabbunallahu 


wa la hum 
dan mereka 
tidak 

»V 7 


atas 

mereka 


maka tidak 
ada rasatakut 


(is)taqamu 

mereka 

istiqamah 

V* 


kemudian Tuhan kami 
Allah 




ya'malun(a) 

kerjakan 


kanu bima jaza’am ffha 
mereka karena (sebagai) di dalamnya 
apa yang balasan 



Mndd la^iih 
IVliMJ-a Feu^ 



a$habul ula'ika 

penghuni mereka 

itulah 


46.AI-AMQAF 
(Bukit-bukit Pasin 


503 




6. Dan apabiia manusia dikumpulkan (pada 
hari kiamat), sesembahan itu menjadi mu- 
suh mereka, dan mengingkari pemujaan- 
pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. 

7. Dan apabiia mereka dibacakan ayat-ayat 
Kami yang jelas, orang-orang yang kafir 
berkata, ketika kebenaran itu datang kepada 
mereka, "Ini adalah sihir yang nyata" 

8. Bahkan mereka berkata, "Dia (Muham¬ 
mad) telah mengada-adakannya (Al-Qur- 
'an)" Katakanlah, "Jika aku mengada-ada¬ 
kannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun 
menghindarkan aku dari (azab) Allah. Dia 
lebih tahu apa yang kamu percakapkan 
tentang Al-Qur'an itu. Cukuplah Dia menjadi 
saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang." 

9. Katakanlah (Muhammad), "Aku bukanlah 
Rasul yang pertama di antara rasul-rasul, 
dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat 
terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah 
mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, 
dan aku hanyalah pemberi peringatan yang 
menjelaskan." 

TO* Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, 
bagaimana pendapatmu jika sebenarnya 
(Al-Qur'an) ini datang dari Allah, dan kamu 
mengingkarinya, padahal ada seorang 
saksi dari Bani lsrailB02) yang mengakui (ke¬ 
benaran) yang serupa dengan (yang disebut 
dalam) Al-Qur'an lalu dia beriman; kamu 
menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim." 


Asbabun Nuzul ayat 10 


I>ifi AhdiLlhth tap Salarn bnhwa aynl ml rumn 
berkermim AhdulFub hi it Sal am yany 

mencgaHltah hi&Wa Muhammad tcrtuli* di dalam 
1 am lit (I tR (bnq iariz>; 


11. Dan orang-orang yang kafir berkata 
kepada orang-orang yang beriman, "Sekira- 
nya Al-Qur'an itu sesuatu yang baik, tentu 
mereka tidak pantas mendahului kami 
(beriman) kepadanya .803) Tetapi karena 
mereka tidak mendapat petunjuk dengan- 
nya, maka mereka akan berkata, "Ini adalah 
dusta yang lama." 

12. Dan sebelum (Al-Qur'an) itu telah ada 
Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. 
Dan (Al-Qur'an) ini adalah Kitab yang 
membenarkannya dalam bahasa Arab untuk 
memberi peringatan kepada orang-orang 
yang zalim dan memberi kabar gembira 
kepada orang-orang yang berbuat baik. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
kata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian 
mereka tetap istiqamah,804) tidak ada rasa 
khawatir pada mereka, dan mereka tidak 
(pula) bersedih hati. 

14. Mereka itulah para penghuni surga, 
kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa 
yang telah mereka kerjakan. 


802) Yang dimaksud dengan "seorang dari Bani 
Israil" iaiah Abdullah bin Saiam. Dia menyatakan 
keimanannya kepada Nabi Muhammad saw. setelah 
memperhatikan bahwa di antara isi Al-Qur'an ada 
yang sesuai dengan Taurat, seperti ajaran tauhid, 
janji dan ancaman, kerasulan Nabi Muhammad saw. 
adanya kehidupan akhirat, dan sebagainya. 

8031 Bahwa orang-orang kafir itu mengejek orang- 
orang Islam dengan mengatakan, "Sekiranya Ai- 
Qur'an ini benar, tentu kami lebih dahuiu beriman 
kepadanya daripada orang-orang miskin dan lemah, 
seperti Bilal, 'Ammar, Suhaib, Habbab, dan lainnya." 
804)Teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal 
saleh. 
























































€ 


504 


46. AL-AHOAF 
(Bukit-bukit Paslri 


KEWAJIBAN MENGHORMATIIBU BAPAK 

15. Dan Kami perintahkan kepada manu- 
sia agar berbuat baik kepada kedua orang 
tuanya. Ibunya telah mengandungnya 
dengan susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). Mssa mengan- 
dung sampai menyapihnya selama tiga 
puluh bulan, sehingga apabila dia (anak 
itu) telah dewasa dan umurnya menca- 
pai empat puluh tahun dia berdo'a, "Ya 
Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku 
dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah 
Engkau limpahkan kepadaku dan kepada 
kedua orang tuaku, dan agar aku dapat 
berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan 
berilah aku kebaikan yang akan mengalir 
sampai kepada anak cucuku. Sungguh, 
aku bertobat kepada Engkau, dan sung¬ 
guh, aku termasuk orang muslim." 

16. Mereka itulah orang-orang yang 
Kami terima amal baiknya yang telah 
mereka kerjakan, dan (orang-orang) yang 
Kami maafkan kesalahan-kesalahannya, 
(mereka akan menjadi) penghuni-peng- 
huni surga. Itu janji yang benar yang telah 
dijanjikan kepada mereka. 

17. Dan orang yang berkata kepada ke¬ 
dua orang tuanya, "Ah."805) Apakah ka- 
mu berdua memperingatkan kepada¬ 
ku bahwa aku akan dibangkitkan (dari 
kubur), padahal beberapa umat sebe- 
lumku telah berlalu? Lalu kedua orang 
tuanya itu memohon pertolongan kepa¬ 
da Allah (seraya berkata), "Celaka kamu, 
berimanlah! Sungguh, janji Allah itu be¬ 
nar" Lalu dia (anak itu) berkata,"Ini hanya- 
lah dongeng orang-orang dahulu." 

18. Mereka itu orang-orang yang telah 
pasti terkena ketetapan (azab) bersama 
umat-umat dahulu sebelum mereka, dari 
(golongan) jin dan manusia. Mereka ada- 
lah orang-orang yang rugi. 

19. Dan setiap orang memperoleh tingkat- 
an sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan, dan agar Allah mencukupkan 
balasan perbuatan mereka, dan mereka 
tidakdirugikan. 

20. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
orang-orang kafir dihadapkan ke neraka 
(seraya dikatakan kepada mereka), "Kamu 
telah menghabiskan (rezeki) yang baik 
untuk kehidupan duniamu, dan kamu te¬ 
lah bersenang-senang (menikmati)nya; 
maka pada hari ini kamu dibalas dengan 
azab yang menghinakan, karena kamu 
sombong di bumi tanpa mengindahkan 
kebenaran, dan karena kamu berbuat 
durhaka (tidaktaat kepada Allah)" 




80S) Kata-kata, kali mat, atau isyarat, yang bernada 
menentang. 



& 


minal-muslimin(a) 
termasuk orang orang 
yang berserah din 


m 

lazTna 

orang-orang 
yang 

- w 

fia?habil 
dalam 
penghuni 


a’mala 
aku (dapat) 
beramal 

* .- 


waan 
cbm aga r 


w a 'ala walidayya 
dan kepada 
kedua orang tuaku 

H 


'alayya 

kepadaku 



ffzumyyati 

pada 

keturunanku 


Hq sayyi'atihim 
dari kesalahan- 
kesalahan mereka 


wa natajawazu 
dan Kami 
hapus 


ma'amilG 
apa yang mereka 
kerjakan 


ahsana 
lebih baik 




qala 

berkata 


wal-lazi 
dan orang 
yang 


w 

{16} 


yu'adOn(a) 

dijanjikan 


\ii s$\ 


wr 


1 y 

kanu 

(kepada) 

mereka 


t‘l 


ran hum 
dari 
mereka 


SM 

nataqabbalu 
Kami 
terima 


lazT 

yang 


$idqil 

benar 


i£5S\ Jij 


s’ s* * 


qurunu 

umat-umat 


khalatil 

telah 

berlalu 


A ^ 

<3^ 


wa qad 
dan 

sungguh 


ukhraja 
aku akan 
dibangkitkan 


i a 


ataldanlnT 
apakah kalian berdua 
mengancamku 


wa'da$ 

(itulah) 

Janji 


Tar 

jannah(ti) 

surga 


B3 

lakuma 
bagi kalian 
berdua 


"A 

Uffil 

ah 


livvalidaihi 
kepada kedua 
orang tuanya 


fayaqulu 
lalu dia 
berkata 


baqq(un) 

(adalah) 

benar 




wa'dallahi 
janji Allah 


rnna 

sungguh 


amin 

berimanlah 


wailaka 

celaka 

kamu 



lazTna 

orang-orang 

yang 


— ®r 7 

ula'ikal 

mereka 

itu 


yasfagTSanillaha 
memohon pertolongan 
kepada Allah 


9 

{17} 


2g&\ %C\ 


awwalTn(a) 

orang-orang 

terdahulu 


asafirul 

dongeng 


wa huma 
dan 

keduanya 

ilia 

kecuali 


ming qabIT 
sebelumku 


"W -* 

\li& 

rna haza 
tidaklah 


p-rl 

Lahn min^Liinnl minn nahlihirr 


kanO 

adalah 

mereka 


innahum 

sungguh 

mereka 


wal-ins(i) 

dan 

manusia 


minal-jinni 
dari (golongan) 
jin 


wa hum ’ a'mafahum 




hum 
dan 
mereka 


a'malahum 
(atas) perbuatan 
mereka 




wa liyuwaffiyahum 
dan agar Dia 
mencukupi mereka 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 

v* 


ir 


'amilu 

mereka telah 
kerjakan 


Be 

mimma 
dari apa 
yang 


cLU- 

khalat 

telah 

berlalu 

“ 


HI! 

03 




qad 

sungguh 


M M 


t > 

darajatum 
deraj at 


&> 


wa likulliq 
dan bagi 
setiap 


fi umaming 
pada 

umat-umat 

w 

{18} 


qaulti 
ketetapan 
(siksa)_ 


khisirtn(a) 
orang-orang 
yang rugi 


fayyibatikum 
yang baik 
(rezeki) kalian 


— ^ - 

\jjj£ q ?yj 

lazhabtum ^lan-narfil kafaru lazma yu'radul wayauma la yu?!amun(a) 


yu?!amun(a) 

tidak 

dianiaya 




















































iiSlt *32. % *3 Jjjl ij % s jUjH 


nuZuru 

pemberi 

peringatan 


khalatfn 

telah 

berlalu 


wa qad 
dan 

sungguh 


bil-ahqafi 
di bukit-bukit 


qaumahu aqZara 
kaumnya dia memberi 
peringatan 


'ad (in) 
kaum 
'Ad 


akha Wrijktir 
saudara dan ingatlah 
(Hud) 


, . a , < . vs «« 


'alaikum 

atas 

kalian 


akhSfu 

khawatir 


mn I 

sungguh 

Aku 


illallah(a) 
selain Allah 


ta'budO 

kalian 

menyembah 


alia 

bahwa 

janganlah 


wa min khalfihi 
dan 

setelahnya 


mim baini yadaihi 
sebelumnya 


QU IjJli ; CJ&L 


fa'tinS 
maka datangkanlah 
kepada kami 


'an alihatina 
dari tuhan- 
tuhan kami 


'indaliShfi) ''ilmu 


lita'fikana 
untuk mema- 
lingkan kami 


aji'tana 
apakah kamu datang 
kepada kami 


qalu 

mereka 

berkata 


{21} 


'a?Tm(in) 
yang besar 


yaumin 'azSba 

hari azab 




t Lit 

iridall§h(i) 'Ilmu innamal- qSla nriina$-§SdiqTn(a) 

di sisi ilmu sesungguh- dia (Hud) termasukorang- 

Allah (tentang itu) nya berkata orang yang benar 


kuqta 

kamu 


ing ta'iduriS bimS 
jika kamu ancamkan dengan 
pada kami apayang 


O 

{23} 


Zs ij, 


>?» 

iB 


tajhalun(a) 
yang bodoh 


qaumaq 

(adalah) 

kaum 


arakum 

melihat 

kalian 


akan 

tetapi aku 


in. yis yi>.& 


mumtirunl 

menghujani 

kami 


'aridum 
a wan 


> : V~ *€fv s ~ri 

»alim(i 


if ti 


haza 

ini 

(adalah) 


qalu 

mereka 

berkata 


audiyatlhim 

lembah-lembah 

mereka 


bihT 

dengannya 

mS ursiltu 
apa yang aku 
diutus 

wa ubailigukum 
dan aku sampaikan 
pada kalian 

1*1 ' 

» 


II 

1 »• *♦ m 

*■>' 

> 

Ob 

£2 

mustaqbila 

'Sridam 

ra’auhu 

falamma 

menuju 

(berupa) 

mereka 

maka 


awan 

melihatnya 

ketika 




& fe 


kulla tudammiru 
segala yang meng- 
hancurkan 


{24} 


altm(un) 

yang 

pedih 


'azSbun 

(mengan- 
dung) azab 


fihl 
di da- 
lamnya 


* • 
& 


AdouLuulLd 


rihun bih(T) 

(yaitu) dengannya 
angin 


^ masta'jaltum 
apa yang kalian 
minta disegerakan 


huwa 

dia (adalah) 
siksa 


bal 

bahkan 


n. , ^ < w ^ ^ 


hftjzil kazalikci 

Kami mem- demi- 

beri balasan kianlah 


masakinuhum 
(bekas-bekas) tempat 
tinggal mereka 


ilia layura fa*a$batiu rabbi ha bi'amri syai’im 

kecuali tidak maka mereka Tuhannya dengan sesuatu 

diiihat menjadi_perintah 


“ Kf /**% *>t. --r, 


ffhi makkannakum 

di dalamnya Kami teguhkan 

kedudukan kalian 


fima 
dalam 
apa yang 


makkannahum wa laqad 
Kami teguhkan dan 

mereka sungguh 

M li 


{25} 


mujrimTn(a) 
yang berbuat 
dosa 


\z< z ' * x (X"' 

4 ** * bt-v* *3 

* iUi . iAia eairVi'a\A/ 'liihnm lira ia^lns 


’sam'uhum ’'anhum agnS fama 

pendengaran bagi berguna maka 

mereka mereka tidak 


wa af'idatar) 

dan hati 


wa ab$araw 
dan penglihatan 


samaw 

pende¬ 

ngaran 


lahum wa ja'alna 
kepada dan Kami 
mereka_jadikan 



yajbaduna 

mengingkari 


r*i^ m . ” - -r us/" ->> -is r 

1?° ^ $<> at 

L'anfi i4 min cwai'ih im 14 


kanu 

mereka 


iZ 

karena 


miq syann 
sedikit pun 


wa IS afTdatuhum 
dan tidak 
hati mereka 


* wa IS ab$aruhum 
dan tidak penglihatan 


OjlS j V2; 

wa laqad fo 
dan {26} 

sungguh 


yastahzi'un(a) 

memperolok-olok 


» 

bihi 

padanya 


ma kanu 
apa yang 
mereka 


C£ 

pada 

mereka 


wa baqa 
dan (siksa) 
meliputi 




bi'ayatillahi 
pada ayat-ayat 
Allah 


yarji'un(a) 

kembali 

(bertobat) 


’la'allahum 

agar 

mereka 


'h\ 


Sji; dSSIioi 83it 


ayati 
ayat-ayat 
(kebenaran kami) 


wa $arrafnal 
dan Kami 
ulang-uiang 


minal-qura 
dari negeri-negeri 


ma haulakum 
apa yang 
di sekitar kalian 


Alii tLy >AJl OJJ>o2 b-^ 1 ' cjP-AJ' (*-^>r vai 


Slihah(tan) qurbanan 
(sebagai) (untuk) men- 

tuhan dekatkan diri 


miq dunillahi 
dari selain 
Allah 


(it)takhazG 
mereka (yang) 
telah menjadikan 


lazinat 
orang-orang 
(berhala-hala) yang 


na$arahumul 

menolong 

mereka 


falau IS 

maka mengapa {27} 
tidak 


lit • ^ E.»> arX \A < 

bu ctAJjj ^4^- 

unrt^rrinM l'5nfi ia«i ' IfL 4 ! iktim 45lil/^ 'anhilivi • ! ’.Ill I 




tA ■ 

yaftarun(a) 
{28} ada-adakan 



bal 

bahkan 


Mrtdrf Mli nmnMill 

^ MiitJiJ Stluli 

MitAid VVrvlili 

•+ lux fin 



46. At-AHQAF 
(Bukit-bukit Pa sir) 


505 



KEHAIMCURAM KAUM 'AD 

21. Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Ad, 
yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya 
tentang bukit-bukit pasir, dan sesungguh- 
nya telah berlalu beberapa orang pemberi 
peringatan sebelumnya dan setelahnya (de¬ 
ngan berkata), "Janganlah kamu menyem¬ 
bah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti 
kamu ditimpa azab pada hari yang besar." 

22. Mereka menjawab, "Apakah engkau da¬ 
tang kepada kami untuk memalingkan kami 
dari (menyembah) tuhan-tuhan kami? Maka 
datangkanlah kepada kami azab yang telah 
engkau ancamkan kepada kami, jika engkau 
termasuk orang yang benar" 


23. Dia (Hud) berkata, "Sesungguhnya ilmu 
(tentang itu) hanya pada Allah, dan aku 
(hanya) menyampaikan kepadamu apa yang 
diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat 
kamu adalah kaum yang berlaku bodoh" 

24. Maka ketika mereka melihat azab itu be- 
rupa awan yang menuju ke lembah-lembah 
mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang 
akan menurunkan hujan kepada kita" (Bu- 
kan!) Tetapi itulah azab yang kamu minta 
agar disegerakan datangnya, (yaitu) angin 
yang mengandung azab yang pedih, 

25. yang menghancurkan segala sesuatu 
dengan perintah Tuhannya, sehingga me¬ 
reka (kaum 'Ad) menjadi tidaktampak lagi (di 
bumi) kecuali hanya (bekas-bekas) tempat 
tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi 
balasan kepada kaum yang berdosa. 

26. Dan sungguh, Kami telah meneguhkan 
kedudukan mereka (dengan kemakmuran 
dan kekuatan) yang belum pernah Kami 
berikan kepada kamu dan Kami telah mem- 
berikan kepada mereka pendengaran, 
penglihatan, dan hati; tetapi pendengaran, 
penglihatan, dan hati mereka itu tidak 
berguna sedikit pun bagi mereka, karena 
mereka (selalu) mengingkari ayat-ayat Allah, 
dan (ancaman) azab yang dahulu mereka 
perolok-olokkan telah mengepung mereka. 

27. Dan sungguh, telah Kami binasakan 
negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah 
Kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda 
(kebesaran Kami), agar mereka kembali (be¬ 
rtobat). 

28. Maka mengapa (berhala-berhala dan 
tuhan-tuhan) yang mereka sembah selain 
Allah untuk mendekatkan diri (kepada-Nya) 
tidak dapat menolong mereka? Bahkan 
tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka; 
dan itulah akibat kebohongan mereka dan 
apa yang dahulu mereka ada-adakan. 




















































n 46 AL-AHQAF 

I ) (Bukit-buki * Pa*»r) 

PENYIARAN AL-QUR'AN PADA GOLONG- 
AN JIN 

29. Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan 
kepadamu (Muhammad) serombongan jin 
yang mendengarkan (bacaan) Al-Qur'an 
maka ketika mereka menghadiri (pemba- 
caan) nya mereka berkata "Diamlah kamu! 
(untuk mendengarkannya)" Maka ketika 
telah selesai, mereka kembali kepada kaum- 
nya (untuk) memberi peringatan. 

30. Mereka berkata, "Wahai kaum kami! 
Sungguh, kami telah mendengarkan Kitab 
(Al-Qur'an) yang diturunkan setelah Musa, 
membenarkan (kitab-kitab) yang datang 
sebeiumnya, membimbing kepada kebe- 
naran, dan kepada jalan yang lurus. 

31. Wahai kaum kami! Terimalah (seruan) 
orang (Muhammad) yang menyeru kepada 
Allah. Dan berimanlah kepada-Nya, niscaya 
Dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan 
melepaskan kamu dari azabyang pedih. 


Asbabun Nuzulayat 29-31 


Dari ibnu Masud hatiwa Ketika Nabi Saw 
membaca al Qui'an di tengah kebun krnma, 
tufunlah sembilan jin, diantaranya bemama 
Zauba'ah, untuk mendengarkan serta mengingatkan 
kawan-kawannya agai memperhatikan bacaan itu 
Ayat mi mencentakan peristiwa tersebut (HR Ibnu 
Abi Svaihah) 


32. Dan siapa yang tidak menerima (se¬ 
ruan) orang yang menyeru kepada Allah 
(Muhammad) maka dia tidak akan dapat 
melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, 
padahal tidak ada peiindung baginya selain 
Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang 
nyata." 

33. Dan tidakkah mereka memperhatikan 
bahwa sesungguhnya Allah yang mencip- 
takan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa 
payah karena mend ptakan nya, adalah 
mahakuasa (pula) menghidupkan yang 
mati? Begitulah, sungguh, Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu. 

34. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang- 
orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, 
(mereka akan ditanya), "Bukankah (azab) ini 
benar?" Mereka menjawab, "Ya benar, demi 
Tuhan kami." Allah berfirman, "Maka rasak- 
anlah azab ini, karena dahulu kamu meng- 
ingkarinya." 

35. Maka bersabarlah engkau (Muhammad) 
sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang 
memiliki keteguhan hati, dan janganlah eng¬ 
kau meminta agar azab disegerakan untuk 
mereka. Pada hari mereka melihat azab 
yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah 
tinggal (di dunia) hanya sesaat saja pada 
siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan. 
Maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali 
kaum yang fasik (tidak taat kepada Allah). 

* Madamyyah l 

Swmh ke-47 : 38 flyat^p^ 



!> r && ifi 



minal-jinni 
dari jin 


nafaram 

segolo- 

ngan 


ilaika $arafna wa i 1 

kepadamu Kami dan 

(Muhammad) hadapkan ketika 


. -A - w \\ | \A' ' - ^u-i -/f rifi- 

\yj U-la *£/**>• 

tfuqi^a falamm§ 


rrurtfirir I il 

memberi 

peringatan 



waltau 

mereka 

kembali 


ketika 


f I s _ \'. - 


argsitu 

diamlah 

kalian 

w 


qalu 

mereka 

berkata 


ba^aruhu 

mereka 

menghadirinya 


mim ba'dl 

Musa setelah 


Uqzila 

yang 

diturunkan 


kitd ban 
Kitab 

(Al-Qur'an) 


'is -3 

qalu 


idfiii rid mna yaqaumana qaiu 

telah men- sesungguh- wahai kaum mereka (jin) 
dengarkan_ nya kami _ kami _ berkata 


mSstaqim(in) 
yang lurus 


WM U 

f hi "ti 'T * s'> 


dan kepada 
jalan 


ilal-baqqi 

kepada 

kebenaran 


yahdT 

memberi 

petunjuk 


baina yadaihi 
sebeiumnya 


HmS mu^addiqal 

terhadap membenarkan 




I*"** bifu wa aminu da'lyallahi ajTbu yS qaumana 

pada- dan (seruan) orang yang terimalah wahai kaum bw 

sjya berimanlah menyeru kepada Allah _ kami _ 

a&'jy* ’cyj @ 

da'iyallahi la yujib wa mal r _ „, alTm(in) min'azabin ’wayujirkum mirjiunubikum 

/ _ i_ mi _ j—: .i . . . 


lakum yagfir 

bagi kalian Dia akan 

mengampuni 


orang yang menyeru tidak dan barang {31} yang pedih dari azab 

_kep ada Allah menerima siapa yang _ 


dan Dia akan 
melepaskan kalian 


dari dosa-dosa 
kalian 


V* t v* _ — 

ig& zj' jS s4j 64 


ula'ika auliya'(u) 

mereka peiindung 

itu 


mirj dunihi 

dari selain 
Dia 


)ahu wa laisa 

baginya dan tidak 

ada 


iiisi ^ 


fil-ardi bimu'iizin fa laisa 

di bumi melepaskan diri maka tidak- 

_(dari siksa Allah) lah ia (dapat) 


samawati 

langit 


khalaqas 
Telah men- 
ciptakan^ 


lazT 

yang 


» ... . „ wy» , w 

& M & ?> 


annallahal yarau 

bahwasanya mereka 
Allah lihat 


awalam 
dan apa- 
kah tidak 


v-/ 

{32} 


mubm(in) 

yang 

nyata 


fldalSIirn 

dalam 

kesesatan 


ball mauta 

begitulah orang 

mati 


yuhviyal 
Dia meng¬ 
hidupkan 


ay 
ituk 


biqadirln 

berkuasa 


bikhalqlhinna ya'ya wa lam wal-artfa 
karena merasa dan dan bumi 

menciptakannya payah _ tidak _ 


\jJo OUjI U*r*t fJR? crti^ Ai], 

^a!an-nar(i) kafaru lazTna yu'radul wayauma qadir(un) syai’ing ^alSkulli innahD 

kepada kafir orang-orang dihadapkan dan pada {33} Mahakuasa sesuatu atas sesungguh- 

neraka yang _ hari _ _ segala nya Dia 


£* JS ^ \jJb 'Jts 


btma 'aZaba 
karena azab (ini) 


faZuquI qala wa rabbina bala qalu biThaaa(i7 ha ^ a . ^ ,ais , a . 

maka Dia demi Tuhan ya mereka benar J (siksa) bukankah 

rasakanlah berkata kami berkata ini _ . 


^ CT ^m-'opz 


mtnar-rusuli f azmi utul- $abara kama fa?bir 

dari Rasul-Rasul keteguhan orang-orang bersabar sebagai- maka ber- 
hati yang mempunyai mana sabarlah 


V 

takfurun(a) kuqtum 

134} kalian adalah 

mengingkarinya kalian __ 


^ TjZ 3 s ’M 1 p 

ilia yalbaSu lam ma yu'aduna yarauna yauma ka'annahum fmium wa la tasta'jil 


yalba§u 

mereka 

tinggal 


ayu‘ 
apa yang 
diancamkan 


yarauna 

mereka 

melihat 


pada seakan-akan bagi 

hari mereka mereka 


dan janganlah kamu 
minta disegerakan 


fas iq Cm (a) qaumul illal- yuhlaku fahal b^^^^un) min nahar(in) slstsifl 

JOCt .-.nn l'n im i^1 1 msira (ALHiirSn ini I 


{35} yang fasik 
(tidak taat) 


kecuali dibinasakan 


maka (Al-Qur'an ini adalah) pen- dari siang 
tidaklah jelasan (yang sempurna) hari 






knjAft! 

TUgunah, 

WllK 

<S>mfinh 



|MB|' Mndli J.Ttf ni>ir' in 

'** MoUtl silaik TtaWUh 
\ Madfl Wnjlb 

!|fh v «| Morid lotim 

ilEdl 1 Mndii r .>rci 









































































rahTm 

Maha Penyayang 


\jj£ quil 

!«*»).. lamina * a'miilahiim aHalla 'an cahTlilJahi \A/a caHrln l/afarfi al-biTna 


waMazma 
danorang- DJ 
orang yang _ 


a'malahum 
segala amai 
mereka 


H IV 


alalia 

Dia(Allah) 

hapus 


'an sabTlillahi 
dari jalan Allah 


wa $addu 
dan mereka meng- 
halang-halangi (manusia) 


kafaru al-lazTna 
kafir orang-orang 
yang 


*> i s> s ) i v *1 i 

(jrf (3^ (Jjr 3 13 ^® 


mir fcaqqu wahuwal 'ala muhammadiw nuzzila bima waamanG §alihati 
dari (adalah) dan ia kepada diturun- kepada dan kebajikan 

kebenaran (Al-Qur'an) Muhammad_kan apa yang beriman 


wa'amiiu? amanu 

dan beriman 

beramal 


■-yy- 

x".1i ft ''it 1 . A? ^ -- 

ago 0^1 ou ^cU»b (*1^ 

Wafarut lazTna hi'annal- Malika Kalahnm wa aslaha <;awi'atihim 'anhum kaffara r^khihim 


kafarut 

kafir 


04 

lazTna bi'annal- zalika 

orang-orang karena (se- demikian 
yang sungguhnya) itu 


{2} 


b'alahum waa§laha 
keadaan dan Dia 
mereka memperbaiki 


sayyi'atihim ’'anhum kaffara rabbihim 
kesalahan-kesa- dari Dia meng- Tuhan 
lahan mereka mereka hapus mereka 


6 is 


K2\ 


yadribuilahu kazalika mirrabbihim baqqa (it)taba'ul amanut 

Allah demikian- dari Tuhan kebena- meng- beriman 

membuat lah mereka ran ikuti 


lazTna wa annal batila 
orang-orang dan sesung- yang batil 
yang_guhnya(sesat) 


(it)taba'ul 

mengikuti 


i t i t»i : ~ ww 

-Is £ icT-'vi ^ ^*.<i >>*4 \<\< *>ti**f nt 

<J>- iJQ 1 ouJl O'; 

fa Harhar bafam I a at i"i a la/tT+i i rv\i 1 1 fa’i-Sra ' amialakjirn Hn.naei 


iiatta riqabTi) fa darbar 
hingga batang maka 

ieher (mereka) pukullah 


HKV 9¥ 


kafaru lazTna 

kafir (saat orang-orang 
berperang) yang 


u m n 


laqTtumul fa'iza 

kalian maka 

bertemu apabila 


amSalahurn lin-nasi 

{3} perumpamaan bagi 

mereka manusia 


_ W W 

&\as % f S ^ ^ 

hflfbu tada'al- batta fida’an waimma ba'du mannam fa'imma wa$aqa fasyuddul aSkhantumuhum iza 

(pasukan) meletak- hingga tebusan dan boleh setelah kalian membe- maka (dengan)ikat- maka ikat- kalian menga- apabila 
perang kan (juga) nya baskan (mereka) boleh an (yang kuat) lah-(tawanlah) lahkan mereka 


«■ , *•» w . uw~ ym A . 

p=*_kr , \%S £5 'JZH salt** $, 4i X&& 

ba'dakum liy&bJuwa wa lakil minhum iaqta^ara yasya'ullahu wa lau zalik(a) auzaraha 

sebagian Dia hendak akan mereka niscaya Dia Allah dan demikian (senjatanya) 

kalian menguji tetapi membinasakan menghendaki jika itu perang selesai 


yj — 

„ * 7^ >s K s *< f > 1| I* S . ^ ^ 

‘Aj tir® o^L? 

■y ■ hdthin u Va'malahum vuriilla faiav ff <;ahTlillahi nutilii wal-lazTna 

Dia akan member! {4} 


’a'malahum yudilla falay ffsabilillahi qutilu wal-lazTna biba'd(in) 

amai Dia makatidak di jalan Allah dibunuh danorang- dengan sebagian 

mereka petunjuk mereka hilangkan akan orang yang yang lain 

€*• 


~VSr 

■<*f r 


«* 


Sei! 0 n ® JSC ^ 

lazTna ayyuhal- lahum 'arrafaha jannata wa yudkhiiuhumul balahum wa yuslih 


yuslihu 
keadaan dan 

mereka memperbaiki 


jannata wa yudkhiiuhumul 

orang-orang wahai {6} kepada dan Dia mem- ke dalam dan Dia masukkan {5} 

yang _ mereka perkenalkannya surga _ mereka _ 

l#f (jkj, © Zg, fjz yp\ 


kafaru wal-laztna 

kafir dan orang- 

orang yang 


aqdamakum wa yu$abbit V ar i$ ur kurn tan$urullaha iq amanu 

{7} kedudukan dan Dia akan Dia akan me- kalian menolong jika beriman 

kalian meneguhkan nolong kalian (agama) Allah 


- IV - W - 

&\£m !>/ J&i A JS'5 p. &Z 

ma aqzalallahu kanliu bi'annahum zalika V ^a'malahum waadalia lahum fata'sal 

apa yang Allah membenci karena demikian {8} amai mereka dan Dia bagi maka ke- 

turunkan mereka itu menghapus mereka sengsaraan 


0$ !3'£3 ofytfia 15 ^ i5i ® 0 ijust £& 

kaifa fayanzurO fil-ardi yaa/ru afalam \ a'malahum fa’abbata 


karfa fa yaq?urO fil-ardi 

bagaimana lalu mereka di bumi 

memperhatikan 


yasTril afalam 

mereka maka apakah 
berjalan tidak 


a'malahum fa'ahbafa 

{9} amai mereka maka Dia 

menghapus 


fT\ 

\+s 

{ 10 } 


<fc£ ii”' -?i t36 Se 


amSaluha wa lil-kafirTna 

serupa itu dan bagi orang- 

orang kafir 


faihim dammarallahu ming qablihim lazTna 'aqibatul kana 


atas 

mereka 


Allah meng- 
hancurkan 


sebelum 

mereka 


akibat adanya 


3i % 0 3 J 1 UP iiSl Uui 


^ahrma 



o’j 

wa annal- amanu lazTna maulal bi’annaliaha zalika 

dan beriman orang-orang pelindung karena demikian 

sungguh yang Allah itu 


jfigaj -.itMi Tnwil 

.. . IVt.idiJWnjltr 



47. MUHAMMAD 
WM Muhammad SA.W) 


507 


> 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 


KETENTUAN-KETENTUAN 
DALAM ISLAM 


PEPERANGAN 


Sikap Menghadapi Orang-orang Kafir dalam 
Peperangan 

1 , Orang-orang yang kafir dan menghalang- 
halangi (manusia) dari jalan Allah, Allah 
menghapus segala amai mereka. 

2, Dan orang-orang yang beriman (kepada 
Allah) dan mengerjakan kebajikan serta ber¬ 
iman kepada apa yang diturunkan kepada 
Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan 
mereka; Allah menghapus kesalahan-kesalahan 
mereka, dan memperbaiki keadaan mereka. 

3, Yang demikian itu, karena sesungguhnya 
orang-orang kafir mengikuti yang batil (se¬ 
sat), dan sesungguhnya orang-orang yang 
beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan 
mereka. Demikianlah Allah membuat per- 
umpamaan-perumpamaan bagi manusia. 

4* Maka apabila kamu bertemu dengan 
orang-orang kafir (di medan perang), maka 
pukullah batang Ieher mereka. Selanjutnya 
apabila kamu telah mengalahkan mere¬ 
ka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu 
boleh membebaskan mereka atau mene- 
rima tebusan, sampai perang selesai. Demi¬ 
kianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi 
Dia hendak menguji kamu satu sama lain. 
Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, 
Allah tidak menyia-nyiakan amai mereka. 

5. Allah akan memberi petunjuk kepada 
mereka dan memperbaiki keadaan mereka, 

6. dan memasukkan mereka ke dalam surga 
yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. 

Orang-orang Mukmin past / Menang dan 
Orang-orang Kafir pasti Kalah 

7. Wahai orang-orang yang beriman! Jika 
kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedu- 
dukanmu. 

8. Dan orang-orang yang kafir, maka ce- 
lakalah mereka, dan Allah menghapus sega¬ 
la amalnya. 

9. Yang demikian itu karena mereka mem¬ 
benci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, 
maka Allah menghapus segala amai mereka. 

10. Maka apakah mereka tidak pernah 
mengadakan perjalanan di bumi, sehingga 
dapat memperhatikan bagaimana kesudah- 
an orang-orang yang sebelum mereka. Allah 
telah membinasakan mereka, dan bagi 
orang-orang kafir akan menerima (nasib) 
yang serupa itu. 

11. Yang demikian itu karena Allah pelin¬ 
dung bagi orang-orang yang beriman; se- 
dang orang-orang kafir tidak ada pelindung 
bagi mereka. 























































€ 


508 


47.MUtfAMMA0 


(Nabi Muhammad SAW 


12. Sungguh, Allah akan memasukkan 
orang-orang yang beriman dan mengerja- 
kan kebajikan ke dalam surga yang me* 
ngalir di bawahnya sungai-sungai. Dan 
orang-orang yang kafir menikmati kese- 
nangan (dunia), dan mereka makan se- 
perti hewan makan; dan (kelak) nerakalah 
tempat tinggal bagi mereka. 

13. Dan betapa banyak negeri yang 
(penduduknya) lebih kuat dari (pendu- 
duk) negerimu (Muhammad) yang telah 
mengusirmu itu. Kami telah membinasa- 
kan mereka; maka tidak ada seorang pun 
yang menolong mereka. 

14. Maka apakah orang yang berpegang 
pada keterangan yang datang dari Tuhan- 
nya sama dengan orang yang dijadikan 
terasa indah baginya perbuatan buruknya 
dan mengikuti keinginannya? 

15. Perumpamaan taman surga yang di- 
janjikan kepada orang-orang yang ber- 
takwa; di sana ada sungai-sungai yang 
airnya tidak payau, dan sungai-sungai 
air susu yang tidak berubah rasanya, dan 
sungai-sungai khamar (angguryang tidak 
memabukkan) yang lezat rasanya bagi 
peminumnya, dan sungai-sungai madu 
yang murni. Di daiamnya mereka mem- 
peroleh segala macam buah-buahan, dan 
ampunan dari Tuhan mereka. Samakah 
mereka dengan orang yang kekal dalam 
neraka, dan diberi minuman dengan air 
yang mendidih, sehingga ususnya terpo- 
tong-potong? 

16. Dan di antara mereka ada orang yang 
mendengarkan perkataanmu (Muham¬ 
mad), tetapi apabila mereka telah keluar 
dari sisimu, mereka berkata kepada orang 
yang telah di beri ilmu (sahabat-sahabat 
Nabi), "Apakah yang dikatakannya tadi?" 
Mereka itulah orang-orang yang dikunci 
hatinya oleh Allah, dan mengikuti ke¬ 
inginannya. 

17. Dan orang-orang yang mendapat pe- 
tunjuk, Allah akan menambah petunjuk 
kepada mereka dan menganugerahi ke- 
takwaan mereka. 

18. Maka apa lagi yang mereka tunggu- 
tunggu selain hari Kiamat, yang akan 
datang kepada mereka secara tiba-tiba, 
karena tanda-tandanya sungguh telah 
datang. Maka apa gunanya bagi mereka 
kesadaran mereka itu, apabila (hari Kia¬ 
mat) itu sudah datang? 

19. Maka ketahuilah, bahwa tidak ada 
tuhan (yang patut disembah) selain Allah, 
dan mohonlah ampunan atas dosamu dan 
atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki 
dan perempuan. Dan Allah mengetahui 
tempat usaha dan tempat tinggalmu. 



asrt js cr ojgfc sr m <£it 


anarnu 

binatang 


tiVkulul 

makan 


kama 

sebagai- 




- tv H 7 

mina qaryatikal quwwatam asyaddu 
dari negerimu kekuatan lebih 
(Mekah) (nya) hebat 

Ti : mw 


wa ya’kuiuna yatamatta'una 
dan mereka ber- 

makan senang-senang 

-inv 


kafaru 

kafir 


wa^fazma 
dan orang- 
orang yang 


anhar(u) 

sungai- 

sungai 




hiya 

dia 


s.i* * * \ ■ 

fehum 
bagi 
mereka 


t* 


ming qaryatin wa ka'ayyim 
dari negeri- dan berapa 
negeri banyak 


W 

{ 12 } 


<£y* 

maSwal 
(adalah) tempat 
tinggal 


@ 

'ala hawinatim kana afamang lanum fala nasira 

dia 




E. 


'ala bayyinatim 
atas keterangan 
yang nyata 


afamang 
maka apakah {13} 
orang yang 

— «ar 


bagi 

mereka 


maka tidak ada 
seorang penolong 

— mfM 


ahiaknahum 
Kami binasakan 
mereka 


akhrajatk(a) 

mengeluarkan 

icamu 

w 


min tabtihal 

dari 

bawahnya 

»• — 

wan-naru 
dan api 
neraka 

W7 


5 1 ' 

I at! 
yang 


mm -—— w -- ti ^ mm 

\yp\j Qfp a ! up it-Joi’ 

jannatil ma$alul iahwa'ahum wattaba'u 'amalihi su'u lahu zuyyina kamari mir rabbihi 

surga perum- {14} hawa nafsu dan mereka perbuatan- keburukan bagi- dijadikan seperti orang dari 

Damaan mereka mengikuti nya Nya indah yang Tuhannya 

« .«vn -:—r— ™ H — K» -“ < 


— iriio - ■— ;— two ca — vw - "—” 5 

> CA ot j-f'J Ui~' -Pj 


lam 

tidak 


mil labanil 
dari air 
susu 


wa anharum 
dan sungai- 
sungai 


gairi asin(in) 
tidak payau 


mim ma'in 
dari air 


anharum 

sungai- 

sungai 


fiha 
di 

daiamnya 


muttaqun(a) 
kepada orang-orang 
yang bertakwa 


vvu'idal 

dijanjikan 


latl 

yang 


si 

(J - 

mu§affa(n) 

yang 

murni 


'min'asalim wa anharum lisy-syaribin(a) lazzatil 

dari madu dan sungai- bagi yang lezat 

sungai meminumnya 


min khamril 
dari 

Khamar 


ai 5i\t 


, ‘4 

fin-nari 
di neraka 


khaliduri huwa 
kekal dia 


kaman 

(samakah mereka) 
seperti orang yang 


u n 


wa anharum 
dan sungai- 
sungai 

H 


fa'muh(u) yatagayyar 
rasanya berubah 


» o'C* 9 * V'S *ss 

mirmbbihim wa ^gfiratum 
dari Tuhan 

mereka dan am P unan 

w 


amarati iCunnknllii fiha wa lahur 


^amarati 

buah- 

buahan 

mm 


ming kulliS 
dari di 

segala daiamnya 

- VM - 


lahum 
dan bagi 
mereka 


ilaikta) m3yyastami'u waminhum am'a'ahum fcT^attB'a hamiman ma’an 

kepadamu orang yang dan di antara {15} usus maka terpotong- yang berupa 

mendenqarkan mereka mereka potong mendidih air 

mw~ 


tal 36 lit: 'JJ \p sjk \p l£> lil 


wa suqu 
dan mereka 
diberi minum 

w 




anifa(n) qala 
tadi dia 

katakan 


’lima 

ilmu 


utul 

diberi 


lil-lazlna 
kepada orang- 
orang yang 


( J 

iza hatta 
apabila sehingga 


- — vm - >. ,. t y 'a , 

i4!5 '0 ^ 

val-I^Tnah ahwa'ahum wattaba'u 'ala qulubihim taba'aTlahu lazina ula'ikal 

dan orang- {16} hawa nafsu dan mereka atas hati Allah kunci orang-orang mereka 

orana vana mereka menqikuti mereka yang itulah 

- A- - '—fa 7" 

!*-*-*' 

fahal taaw^hum ' wa atahum hudaw zadahum iihir.adau 


% ST 

illas- yaqzuruna 
kecuali mereka me- 
nunggu-nunggu 


“— wr 

(T • 

1 ja'athum 
ia (hari Kiamat) telah 
datang pada mereka 


{ 17 } 


i wa atahum 
dan Dia memberi 
mereka 


zadahum 
Dia akan menam¬ 
bah kepada mereka 

— 7w 


(ihltadw 

mendapat 

petunjuk 


- it — - f>v 7 wm 

Sl pi is % & ££ 

iza lahum fa'anna asyratuha ja'a faqad bagtah(tan) ’anta'tiyahum liA'atji 































































H" . ~f<\< <m r?'\ 

oSJj* CJ/-*' IjlS OJyj> OJ/ jJJ 


suratum 

suatu 

surah 


ull JJS3J 



urjzilat fa'iza surah(tun) nuzzilat lau la 
diturunkan maka suatu surah diturunkan mengapa 
apabila (tentang jihad)tidak 


amanu 

beriman 


» . 

f\ qulubihim 
dalam hati 
mereka 


Sii 

lazina 

orang-orang 

yang 


ra'aital 

kamu 

lihat 




qitalu 

perang 

(jihad) 


lazina wayaqulul 

orang-orang dan 

yang berkata 

muhkamatuw 
jelas 

maksudnya 

n " 


fihal 

di 

dalamnya 


wa zukira 
dan disebutkan 


idi 37 


minal-vnaut{i) 
darl kematian 
(karena rasa takut) 


magsyiyyi'alaihi 
orang yang pingsan 


jS jptfl 


sadaqullaha 
mereka benar-benar 
(beriman) kepada Allah 


fii 




falau amr(u) 'azamal- 

maka perintah perang (me- ditetap- 
jika reka tidak menyukainya) kan 

mw~ ~ 


\% 

fa’iza 

maka 

apabila 


nazarai 
(dengan) 
pandangan 

7a 


ilaika 

kepadamu 


ma'ruf(un) 
yang baik 


tufsidu 

kalian membuat 
kerusakan 


an 

untuk 


*> As' 

ryy 

mwallaitum 

kalian 

berkuasa 


in 

jika 


* s s 
* V. I IlC' 

'asaitum 
sekiranya 
kalian 


fahal 

maka 

apakah 


oyj 

wa qaulum 
dan 

perkataan 

a 

lahum 
{21 } bagi 

mereka 


n 




w 

ta'atuw 

ketaatan { 20 } 
(kepada Allah) 




U- O' 

khairal lakana 

lebih tentu dia 

baik (perang) 


—'-■--- VPM -- %kM - 

u$\ 0 

la'ananumullahu lazina arhamakum watuqafti'u fil-ardi 


la'ananumullahu 
Allah kutuk 
mereka 


orang-orang 

yang 


uia’ikat 

mereka 

itulah 


bjjyZc&\ 


4 /// 


qurana 
Al-Qur'an 


E 

-r. 


afala yatadabbarunai 
maka apakah mereka 
tidak merenungi 


{ 22 } 

rr > 

{ 23 } 


hubungan keluarga 
kalian 

w 


abfarahum 

penglihatan 

mereka 


dan kalian 
memutuskan 

vi — 

wa a'ma 
dan 

membutakan 


<x 


fa’a?ammahum 
lalu Dia tulikan 
mereka 




'ala adbanhim 
ke belakang 
mereka (kekafiran) 


(ir)taddu 

kembaii 


lazinar 

orang-orang 

yang 


ff 

oi 

o 

* X i * 

{ 24 } 

, V’V 

A- V 


innal 

sesung¬ 

guhnya 

aqfafuha 

(ada) 

penutupnya 

'ala qulubin 
atas hati 
(mereka) 

am 

atau 


& 


wa arrtla 
dan memanjang- pada 

kan angan-angan mereka 


(vg-J Oy* 

lahum savvwala 
merayu 


syaifanu 

setan 


w 

XI _ 


r> u >> t . - i . 'r- - 

(JO 


hudasy 

petunjuk 


lahumul tabayyana 
bagi menjadi 

mereka jelas 


mim batti ma 
setelah 




ma nazzalallahu 
apa yang Allah 


karihu 

mereka 

benci 


qalu 

mereka 

berkata 


bi’annahum 

karena 

mereka 


zalika 

demikian 

itu 


{ 25 } 


lahum 

bagi 

mereka 


y&A 


israrahum 

rahasia-rahasia 

mereka 


yalamu 

mengetahui 


wallahu 
dan Allah 


. 1 _ 


amr(i) 

urusan 


J^yrj 

wujuhahum 

wajah 

mereka 


yadrlbuna 

mereka 

memukul 


l^Ss 

% 

mala’ikatu 

malaikat 


fi ba'dll 
dalam 
sebagian 


sanutfukum 
kami akan 
mematuhi kalian 


tawaffathumul 

mewafatkan 

mereka 




apabila 


- - 1 w 

ma askhafaltaha 
apa yang menimbulkan 
kemurkaan Allah 


(it)taba'u 

mengikuti 


*J 7 ~ 

> > 

bi'annahumut 

karena 

mereka 


0 * 

zalika 

demikian 

itu 


m 

fa kaifa 

maka { 26 } 

bagaimana 

wr 




IP twoiob 

wa adbarahum 
{ 27 } dan punggung 

mereka 


I 


a'malahum 
amal perbuatan 
mereka 




ridwanahu 

keridaan-Nya 


wa karihu 
dan membenci 


* ^ X - < i ^ 



47 * MUHAMMAD 

(Nabi Muhammad S.A W) 


509 


Ancoman terhadap Orang-orang Munafik 
dan Orang-orang Murtad 


20. Dan orang-orang yang beriman ber¬ 
kata, "Mengapa tidak ada suatu surah 
(tentang perintah jihad) yang diturunkan?" 
Maka apabila ada suatu surah diturunkan 
yang jelas maksudnya dan di dalamnya 
tersebut (perintah) perang, engkau me- 
lihat orang-orang yang di dalam hatinya 
ada penyakit akan memandang kepada¬ 
mu seperti pandangan orang yang ping¬ 
san karena takut mati. Tetapi itu lebih 
pantas bagi mereka. 


21. (Yang lebih baik bagi mereka adalah) 
taat (kepada Allah) dan bertutur kata yang 
baik. Sebab apabila perintah (perang) 
ditetapkan (mereka tidak menyukainya). 
Padahal jika mereka benar-benar (ber¬ 
iman) kepada Allah, niscaya yang demiki¬ 
an itu lebih baik bagi mereka. 

22. Maka apakah sekiranya kamu berkua¬ 
sa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi 
dan memutuskan hubungan kekeluarga- 
an? 

23. Mereka itulah orang-orang yang di- 
kutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengar- 
annya) dan dibutakan penglihatannya. 

24. Maka tidakkah mereka menghayati 
Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah ter- 
kunci? 

25. Sesungguhnya orang-orang yang be- 
rbalik (kepada kekafiran) setelah petunjuk 
itu jelas bagi mereka, setanlah yang me¬ 
rayu mereka dan memanjangkan angan- 
angan mereka. 

26. Yang demikian itu, karena sesungguh¬ 
nya mereka telah mengatakan kepada 
orang-orang (Yahudi) yang tidak senang 
kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami 
akan mematuhi kamu dalam beberapa 
urusan," tetapi Allah mengetahui rahasia 
mereka. 

27. Maka bagaimana (nasib mereka) apa¬ 
bila malaikat (maut) mencabut nyawa 
mereka, memukul wajah dan punggung 
mereka? 

28. Yang demikian itu, karena sesungguh¬ 
nya mereka mengikuti apa yang menim¬ 
bulkan kemurkaan Allah dan membenci 
(apa yang menimbulkan) keridaan-Nya; 
sebab itu Allah menghapus segala amal 
mereka. 

29. Atau apakah orang-orang yang da¬ 
lam hatinya ada penyakit mengira bahwa 
Allah tidak akan menampakkan kedeng- 
kian mereka? 



























































< 


510 


47. MUHAMMAD 
{Nabi Muhammad S.A.W) ' 


30. Dan sekiranya Kami menghendaki, 
niscaya Kami perlihatkan mereka kepada- 
mu (Muhammad) sehingga engkau 
benar-benar dapat mengenal mereka 
dengan tanda-tandanya. Dan engkau 
benar-benar akan mengenal mereka dari 
nada bicaranya, dan Allah mengetahui 
segala perbuatan kamu. 

31. Dan sungguh, Kami benar-benar akan 
menguji kamu sehingga Kami menge¬ 
tahui orang-orang yang benar-benar ber- 
jihad dan bersabar di antara kamu; dan 
akan Kami uji perihal kamu. 

32. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir dan menghalang-halangi (orang 
lain) dari jalan Allah serta memusuhi ra- 
sul setelah ada petunjuk yang jelas bagi 
mereka, mereka tidak akan dapat mem- 
beri mudarat (bahaya) kepada Allah se- 
dikit pun. Dan kelak Allah menghapus 
segala amal mereka. 

33. Wahai orang-orang yang beriman! 
Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada 
Rasul, dan janganlah kamu merusakkan 
segala amalmu. 

34. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir dan menghalang-halangi (orang 
lain) dari jalan Allah, kemudian mereka 
mati dalam keadaan kafir, maka Allah 
tidak akan mengampuni mereka. 

35. Maka janganlah kamu lemah dan 
mengajak damai, karena kamulah yang 
lebih unggul, dan Allah (pun) bersama 
kamu, dan Dia tidak akan mengurangi 
segala amalmu. 

36. Sesungguhnya kehidupan dunia itu 
hanyalah permainan dan senda gurau. 
Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah 
akan memberikan pahala kepadamu, dan 
Dia tidak akan meminta hartamu. 

37. Sekiranya Dia meminta harta kepada¬ 
mu lalu mendesak kamu (agar membe¬ 
rikan semuanya) niscaya kamu akan kikir, 
dan Dia akan menampakkan kedengki- 


38. Ingatlah, kamu adalah orang-orang 
yang diajak untuk menginfakkan (harta¬ 
mu) di jalan Allah. Lalu di antara kamu 
ada orang yang kikir, dan barang siapa 
kikir maka sesungguhnya dia kikir terha- 
dap dirinya sendiri. Dan Allah-lah Yang 
Mahakaya, dan kamulah yang membu- 
tuhkan (karunia-Nya). Dan jika kamu ber- 
paling (dari jalan yang benar) Dia akan 
menggantikan (kamu) dengan kaum yang 
lain, dan mereka tidak akan (durhaka) se- 
perti kamu. 



wa lata'rifanna hum 
dan engkau benar-benar 
dapat mengenal mereka 


fala'araftahum 
maka engkau benar-benar 
dapat mengenal mereka 


la’arainakahum 
sungguh Kami perlihatkan 
mereka padamu 


> l '£* yj 


& 

nasya'u 
Kami meng- 
hendaki 


wa lau 
dan 
jika 


o 

ial hatta via lanabluwannakum . a'maiakum ya'lamu wallahu qaul(i) ft lahnil 

ie- hingga dan sungguh Kami 130; segala perbuatan mengeta- dan Allah bicaranya dari nada 

kalian 


dan sungguh Kami 
akan menguji kalian 


oiiJi Si S- £0-1 »j A 

hbarakum wa nabluwa was-sabifina mingkum mujahidtna 

perihal dan Kami akan dan orang-orang di antara orang-orang 

kalian _ menguji _ yang sabar _ kalian _ yang berjihad _ 

35 ijSy 5i55 'iij£ 


ya'lamu 
mengeta¬ 
hui 


SIR 


tabayyana 

menjadi 

jelas 


mim ba'di ma 
setelah 


rasula 

Rasul 


wa syaqqur 
dan 

menentang 


'aqsabilillahi 
dari jalan 
Allah 


e. 

a'malahum 

{32} amal perbuatan 
mereka 




»> // 

wasayuhbitu 
dan Dia akan 
menghapus 


wa $addu 
dan mereka meng- 
halangi (manusia) 

CV 


kafaru 

kafir 


^ a\\&4 c) p 

svai’a(n) yadurruliaha lay huda Ian u mu 


syal'a(n) 
sedikit pun 


yadurruliaha 
mereka memberi 
mudarat kepada Allah 


lay 

tidak 

dapat 


petunjuk 


humul 

bagi 

mereka 


mt m — " H0 ~ WM 

\j 'sp)\ \&5 vp\ Sit 


wa la tubtllu 
dan janganlah 
merusakkan 


rasuia wa aft'ur afl'ullaha amanu lazma ya ayyuhal 

Rasul dantaatilah taatilah Allah beriman orang-orang wahai 

yang 


5l53 ffiST 3l' \ (} P& 


matu §iArtma 

mati kemu¬ 
dian 


'aq sabilillahi 
dari jalan 
Allah 


wa saddu 
dan menghalangi 
(manusia) 


kafaru lazina 

kafir orang-orang 

yang 




ilas“salm{i) wa tadti faia tahinu 

kepada dan kalian maka janganlah {34} 

damai menyeru/minta kalian lemah 


lahum yagfirallahu 

bagi Allah 

mereka mengampuni 


rr 

_ 

mnai a'maiakum 

sesung- {33} amal perbuatan 
guhnya kalian 

c >\-t 

fa lay kuffaruq wa hum 


maka 
tidak akan 


jamai menyeru/minta Kalian leman mereKa mengampuni uudKdium mciciva 

innamal a'maiakum yatirakum wa lay ma'akum wallahu a'faun(a) waaqtumul 

sungguh {35} amal perbuatan Dia mengurangi dan tidak bersama dan Allah (yang) lebih padahal 
hanyalah_kalian_kalian akan kalian unggul 


;&ii £& #3 SIS ‘j» Cit ijl 1 

* Miriraknm viftikum watattanfi tu’minu wain Wa lahw(un) la'ibuw dun-Vci hav^tud 


; n 


ujOrakum yu'tikum wa tattaqu tu’minu wa iq 

pahala Dia akan memberi dan kalian dan 

kalian pada kalian bertakwa beriman jika 


wa lahw(un) la'ibuw 
dan senda permainan 
gurau 


dun-ya 

dunia 


hayatud 

kehidupan 


* fa vtihfikum vas’alkumuha 


n 


fa yubfikum 
lalu Dia mendesak 
kalian 


yas'alkumuha 
Dia memintanya (harta) 
kepada kalian 


iy 

jika 


0 

'amu/al: 


{36} 


'amwalakum 
harta kalian 



V# V/ 

ha’ula'i 

adalah 


ill 


ha aqtum 
ingatlah 
kalian 


VTV * 


{37} 


W — 


wa la yas’alkum 
dan Dia tidak meminta 
pada kalian 


s' m s 


adginakum 

kedengkian 

kalian 


vukhnj tabkhalD 


. r.u.L. u.i #» mingkum ft c aKTIiflShm lifnirifirtl I 


»yukhnj 
dan Dia 
menampakkan 


kalian akan 
kikir 


^ > | 


yabkhal 

kikir 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


yabkhal(u) may 
kikir (ada) orang 

yang 


fa mingkum 
maka di antara 
kalian 


ft sabllillSh(i) 

di jalan Allah 


lituqfiqu 

untuk 

berinfak 




sJJXJ 

wa iq fuqara’(u) 

dan jika fakir 


wa aqtumui 
dan 
kalian 


ganiyyu wallahul 

Mahakaya dan Allah 


“«ar 


1 ^rrti51i im la uaimnn 


'an nafsihd) yabkhalu fa’innama 

atas dirinya kikir maka sungguh 

_sendiri_ hanyalah _ 


amSalakum 
sepertl kalian 


gairakurn qauman yastabdil tatawallau 
(dengan) Dia mengganti kalian berpaling 

kaum (kamu) (dari jalan Allah) 

fvi'i - 


















































Surah Ke-48 


JuzKe-26 


48. AL-FATH 
(Kemenangan) 


AL-FATH 

Madaniyyah 
Surah ke-48:29 syaf 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 


rahTm 

Maha Penyayang 


ratrmanir 

Yang Maha Pengasih 


BismilEahir 
Dengan nama Allah 


allahu liyagfira lakal 
Allah 


miri zambika 
dari dosamu 


ma taqaddama 
(atas) a pa yang 
telah lalu 


agar mengampum 
kamu 


o 

1 \ * 

{ 1 } 


Uju 


(iU 


w 

fil 


mublna(l) 

yang 

nyata 


fatham 

keme- 

nangan 


laka 

kepada- 


falahna inns 
bukakan sungguh 


PERDAMAIAN HUDAIBIYAH ADALAH SA- 
LAH SATU KEMENANGAN YANG BESAR 
BAGI KAUM MUSLIMIN 

Kabar Gembira kepada Nabi Muhammad saw. 
dan Kaum Musllmin 


IT 




'** cs *^ mustaqlma(w) 
{2} yang lurus 


siratam 

jalan 


vva yahdiyaka 
dan memberi. 
petunjuk padamu 

^ —- s 


'aiaika ni'matahu wa yutimma la’akhkhafa wa mis 
kepadamu nikmat- dan Dia akan dan apa 

Nya menyempurnakan datang yang 


— : ~- mw — wm~ - : mw 

35T Sii ji r , &> 


. qulubll 
dalam 
hati 


saklnata jgzalas 

ketenangan menurunkan 


lazl 

yang 


huwal 

Diaiah 


{3} 


izT2a(n) 

yang 

kuat 


nasran 

(dengan) 

pertolongan 


wa yaqaurakalf^hti 
dan Allah akan 
menolongmu 




>^> > 


samawati junudus 

langit bala 

tentara 


2 ^ 

wa lillahi 
dan hnilik 
Allah 


s^pii 


ma'a Tmanihim 
bersama keimanan 
mereka 


imanam 

keimanan 


liyazdadu 
agar mereka 
bertambah 


muminma 
orang-orang 
yang beriman 


JiS iil6@ 

^ liyudkhiTaT ^ ^ ^ 


wal-mu’minati 
dan perempuan 
mukmin 


mu minlna 
laki-laki 
mukmin 


agar Dia {4} 

memasukkan 


hakTma(l) 'allman 

Maha- Maha 

bijaksana Mengetahui 


wa kanallahu 
dan Allah 


wal-ard(i) 
dan bumi 


anhum wa yukaffira 

dari dan Dia 

mereka menghapus 

ir 




fTha khalidina 

di dalam- mereka 

nya kekal 


anharu 

sungai-sungai 


nr tahtihal 
dari 
bawahnya 


tajrT irinujuuj 

mengalir (kedalam) 

surga 


wa yu'azzibal 'a^Tma(w) fauzan 

dan Dia {5} yang besar keuntungan 

mengazab _ 


- — - 


'ir)dallahi 
disisi Allah 


zalika 

demikian 

itu 


wa kana 
dan 
adalah 


sayyi’atihim 
kesalahan-kesalahan 
mereka 




?annina 

mereka 

berprasangka 


wal-nfusyrikatiz 
dan perempuan 
musyrik 


wal-fnusyrikTna 
dan laki-laki 
musyrik 


wal-munafiqati 
dan perempuan 
munafik 


munafiqlna 

laki-laki 

munafik 


\^\ ^ & ^\ Mi 

Lma nsrtihallahii i ^ _ ran'/n u:n = u?" 


alaihim wa gatfiballahu 

kepada dan Allah 

mereka murka 


sau'(i) dj'iratus 

yang giliran 


laihir 

atas 

mereka 


sau'O) 

yang 

buruk 


sangkaan 


billahi 

pada 

Allah 


> 

junudus 

bala 

tentara 


2^ 


wa lillahi ma$lra(n) 

{6} tpmmt 


O-Lui 


wa lillahi 
dan milik 

Allah 


s \ s * & 


;j $ it 


... tempat 

Allah kembali 

~w,m9 ^ ~ 

^31 Si @ 

arsalnaka inna fakifna(n) 

(telah) mengutus sungguh t'* Maha- 

kamu Kami bijaksana 

* »> s'' 

wa rasuiihi billahi 

dan kepada 

rasul-Nya 


wa sa'at jahannam(a) lahum wa a'adda 
dan (neraka itu) neraka bagi dan 

seburuk-buruk Jahanam mereka menyediakan 




wa la'anahum 
dan Dia melaknat 
mereka 


iiiog 

'azTzan wa kanallahu wal-ard(i) 

Mahaperkasa dan Allah dan bumi 



T 


1. Sungguh, Kami telah memberikan kepa¬ 
damu kemenangan yang nyata. 

2. Agar Allah memberikan ampunan kepa¬ 
damu (Muhammad) atas dosamu yang lalu 
dan yang akan datang, serta menyempur¬ 
nakan nikmat-Nya atasmu dan menunjuki- 
mu ke jalan yang lurus, 

3* dan agar Allah menolongmu dengan per¬ 
tolongan yang kuat (banyak). 

4. Diaiah yang telah menurunkan kete¬ 
nangan kedalam hati orang-orang mukmin 
untuk menambah keimanan atas keimanan 
mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah 
bala tentara langit dan bumi,8° 6 ) dan Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana, 

5. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin 
laki-laki dan perempuan ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 
Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan 
menghapus kesalahan-kesalahan mereka. 
Dan yang demikian itu menurut Allah suatu 
keuntungan yang besar. 


Asbabun Nuzulayat 2 & 5 


Dari Anas bahwa ketika Rasulullah Saw pulang 
dari Hudaibiyah, beliau bersabda kepada para 
sahabat, ’Telah turun kepadaku ayat yang lebih aku 
cintai danpada segala yang ada di muka bumi ini” 
Kemudian Rasulullah Saw membacakan ayat ini 
kepada mereka. Mereka berkata, ’’betapa bahagia 
engkau, wahai rasulullah, Allah Swt telah menjamin 
nasibmu di kemudian hari, namun bagaimana nasib 
kami Maka turunlah ayat yang menjelaskan 
nasib mereka di akhirat. 

(HR Bukhari Muslim) 

6. dan Dia mengazab orang-orang munafik 
laki-laki dan perempuan, dan (juga) orang- 
orang musyrik laki-laki dan perempuan 
yang berprasangka buruk terhadap Allah. 
Mereka akan mendapat giliran (azab) yang 
buruk, dan Allah murka kepada mereka dan 
mengutuk mereka, serta menyediakan nera¬ 
ka Jahanam bagi mereka. Dan (neraka Ja¬ 
hanam) itu seburuk-buruk tempat kembali. 

7. Dan milik Allah bala tentara langit dan bu¬ 
mi. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

Terjadinya Bai'atur Ridwan 

8. Sungguh, Kami mengutus engkau 
(Muhammad) sebagai saksi, pembawa be- 
rita gembira dan pemberi peringatan, 

9. agar kamu semua beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, 
membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada- 
Nya pagi dan petang. 

806) penolong yang dijadikan Allah untuk orang- 
orang mukmin seperti Malaikat, hewan-hewan, angin 
topan dan sebagainya. 





















































4 


512 


48. AL-FATH 

(Kemertangan 


10. Bahwa orang-orang yang berjanji setia 
kepadamu {Muhammad), sesungguhnya 
mereka hanya berjanji setia kepada Allah. 
Tangan Allah di atas Tanga tvtangan me¬ 
reka, maka barang siapa melanggar janji, 
maka sesungguhnya dia melanggar atas 
(janji) sendiri; dan barang siapa menepati 
janjinya kepada Allah, maka Dia akan 
memberinya pahala yang besar. 

Celaan terhadap Orang-orang yang Takut 
Berperang 

11. Orang-orang Badui yang tertinggal 
{Tidak turut ke Hudaibiyah) akan berkata 
kepadamu, "Kami telah disibukkan oleh 
harta dan keluarga kami, maka mohonkan- 
lah ampunan untuk kami." Mereka meng- 
ucapkan sesuatu dengan mulutnya apa 
yang tidak ada dalam hatinya. Katakan¬ 
lah, 'Maka siapakah yang dapat meng- 
haiang-halangi kehendak Allah jika Dia 
menghendaki bencana terhadap kamu 
atau jika Dia menghendaki keuntungan 
bagimu? Sungguh, Allah Mahateliti de¬ 
ngan apa yang kamu kerjakan." 

12. Bahkan (semula) kamu menyangka 
bahwa Rasul dan orang-orang mukmin 
sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada 
keluarga mereka selama-lamanya, dan 
dijadikan terasa indah yang demikian itu 
di dalam hatimu, dan kamu telah berpra- 
sangka dengan prasangka yang buruk, 
karena itu kamu menjadi kaum yang bi- 
nasa. 

13. Dan siapa yang tidak beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
Kami telah menyediakan untuk orang- 
orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. 

14. Dan hanya milik Allah kerajaan langit 
dan bumi. Dia mengampuni siapa yang 
Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

15. Apabila kamu berangkat untuk meng- 
ambil barang rampasan, orang-orang 
Badui yang tertinggal itu akan ber¬ 
kata, "Biarkanlah kami mengikuti ka¬ 
mu" Mereka hendak mengubah janji 
Allah. Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak 
(boleh) mengikuti kami. Demikianlah 
yang telah ditetapkan Allah sejak semula." 
Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya 
kamu dengki kepada kami." Padahal me¬ 
reka tidak mengerti melainkan sedikit 
sekali. 



' Y' ’j \C > 


ahodj 

berjanji 


blmi 
dengan 
apa yang 


aufl 

menepati 


vj l'i man 

dan burang 
siapa yang 


ala n,ifsih(T> 

atas tlrfinya 

sefidtri 


yangfcuftu 

melanggar 

(Janji) 


fa'innomd 
maka sungguh 
hanya lah 


nakafcai 

metenggar 




mukhaltafuna 

orang-orang 
yang lerlrnggal 


iff 

takal 

kepada 

kamu 






& 


V‘I 


fa man 
maka barang 
siapa yang 


**yaqiilu 

akan mengarakan 


no> 


WnMfl) 

yang besar 



ajran 

pahala 


oyy*i 

yaquluna 

mereka 

berkata 


Vt *. r: 


fiisiagfir Uin A 
maka mahonkanFah 
aroptm untuk kami 


& 

wa aMuna 
dart keluarga 
kami 


Q\: 


a\ 


iljA\ 

amw£jun& 

harta 

kami 


syagatatna 
telah menyibukkan 
kami 


dari orang-orang 
Arab Badui 


~ r wr: o ~s 77** ^ 

0 42 J r 0*2 j&i 

syai an mirtallaht ’ lakum yamllku fa may qul fi qulubihim mS lana blalsinat 

sedikit darlfkehendak) untuk yangmampu maka kata- dalam had apa yang dengan I 

Allah 


JL 


Makum 

untuk 

kalian 


yamllku 
yang mampu 
(menghalantjil 


fa may 
maka 
atapakah 


qul 

kata¬ 

kanlah 


fi qulubihim 
dalam had 
mereka 


apa yang 
tidak ada 


bialsinatihim 
dengan lisan 
mereka 


3J2 L, KSIZ S. £2 


tamalOna 

kalian 

kerjakan 


bim3 
dengan 
apa yang 


kanailShu 

Allah 


bal 

bahkan 


naf5(n) 

manfaat 


aKl it i ! 




bikum 

bagi 

kalian 


->L> 

arada 
Dia meng¬ 
hendaki 


ji 


darran 

bahaya 


6 

bikum 

bagi 

kalian 


Cl <Sl 


->L> 


arada 
Dia meng¬ 
hendaki 


jika 


[ ykjdis az 3 si '& 

I wal-mu'mlruina rastilu yangqalibar lay Al »zananturri bal 

dan orang-orang Rasul kembali tidak bahwa kalian bahkai 

yang beriman 


lay 

tidak 

akan 


— w — 

*jsJi 


• ^anaqtum 
kalian 

menyangka 


bal 

bahkan 


m 

{in 


khablra{n) 
Maha teliti 


>> 


MU'III 

yang 

buruk 


MNi* - 

U6 

fa'innA 
maka sung¬ 
guh Kami 


zannas- 

(dengan) 

sangkaan 


wa zanar.tum 
dan kalian 
menyangka 


fi quIObikum 
dalam hati 
kalian 


^ \'S1 

abadaw 
selamanya 




W3f~ 


zalika 

demikian 

itu 


wa zuyyina 
dan dijadikan 
terasa indah 


ila ahlThim 
kepada keluarga 
mereka 


♦ 

wa rasullhi 
dan 

Rasul-Nya 


1. 
aJA* 
" >- 
billahi 
kepada 
Allah 


* »i 


yu mim 
beriman 


lam 

tidak 


CSJ 

wa mal 
dan barang 
siapa yang 


■S' 

{ 12 } 


~W 


i>y. 

bura(n) 

yang 

binasa 


qaumam 

kaum 


~mm — 

& a. 


wa kurjtum 
dan jadilah 
kalian 


wal-artflil 
dan bumi 


samSwati 

langit 


> if > 

mulkus 

kerajaan 



TV#— h - 


wa liliahi saTrafn) 

dan milik {13} neraka yang 
Allah menyala-nyala 


Til-kafirTna 
bagi orang-orang 
yang kafir 


yasya'(u) 

Dia 

kehendaki 


v»v 

Cl 

finHalaqtum tzan 

kalian apabila 

berangkat 


may 

siapa 

yang 


wa yu'azzibu 
dan mengazab 


w 

yasya’u 

Dia 

kehendaki 


t s i 


HISl 

a'tadna 

(telah) 

menyediakan 


limay 
bagi siapa 
yang 




yagfiru 
Dia memberi 
ampun_ 






I 3 J-LJ 0 

yubaddttu 
mereka mengganti 
(mengubah) 


mukhallafuna 
orang-orang (badui) 
yang tertinggal 


sayaqulul 
akan berkata 


• Si I 
{14} 




rabima(n) 

Maha 

Penyayang 


bj** 

gafurar 

Maha 

Pengampun 


ay 

untuk 


j&j, 'j&z. Ji 

riduna nattabi'kum zaruna lita’khuzuha ila maganima 


yuriduna 

mereka 

hendak 


mengikuti 

kalian 


biarkanlah 

kami 


untuk 
mengambilnya 

«V 


maganima 
kepada harta 
rampasan perang 


fczl, L i>-s u y J 5 

^ nslallShn ' k^THliknm tattabi'una Ian aul 


& > 
Ui 




mmgqabl(u) 

sebelurnnya 


qalallahu 

Allah 

berfirman 


tattabi'una 
kalian mengikuti 
kami 


lag 

tidak 

akan 


qul 
katakanlah 



kalamallah(i) 
firm an (janji) 
Allah 


05} 






qalTla(n) 

sedikit 


ilia 

kecuali 


la yafqahuna 
tidak 
mengerti 


bal 

bahkan 


tahsudunana 
kalian dengki 
kepada kami 


bal 

bahkan 



munli 

| irirtorfi' ' ‘ 

























































syadidiri ba'siq utt 
yang sangat kekuatan yang 
(besar) mempunyai 

" - ' ' Uuqatilunahum 

kalian memerangi 
mereka 

T1 V41FB “ “ ; If 

A ' i f I A"< r\' 

crQ \ n j yUo ^ \yy 5 oij 

latea alima(n) 'azaban yu'azzibkum mingqablu tWallaitum kama tatawallau wa ir) 

tidak {16} yang (dengan) Diaakanmeng- sebelumnya kalian sebagai- kalian dan 



hasana(n) 
yang baik 


ada pedih azab azab kalian _ berpaling mana berpaling jika 

%■ 'ti'Hr 

Sz<u.,„\ 'alal-marTdi wa la harajuw ^“•’■''alai-a’raji wa la haraiuw alai-a ma 

dosa 


haraj(un) 

dosa 


1-marTdi 
atas orang 
yang sakit 


dan 

tidak 






i-a raji 
atas orang 
yang pincang 


dan tidak 


harajuw 

dosa 


atas orang 
yang buta 


anhar(u) 

sungai- 

sungai 



iW, Id 


yudkhilhu 
Dia memasukkan- 
nya 


*> 

aJima(n} 
yang sedih 


'azaban 

(dengan) 

azab 


> z'/ 

iy*JJ 

wa rasulahu 
dan 

Rasul-Nya 

w*w 

* ^ *• 

yu'azzibhu 
Dia meng- 
azabnya 



yutilflSRa wa may 
menaati dan barang 

Allah siapa yang 

- 


* S' 

_ . Cy*J 

yatawalla wa may 

berpaling dan barang 
siapa yang 


J 'Jr-l 


rajfrif U2 a c^PV 

mafi qulubihim fa'alima syajarati tahtasy yubayi'unaka iz 'anil-mu'minTna 


mafi qulubihim 
apa yang dalam 
hati mereka 


maka Dia 
mengetahui 

Jl 


syajarati 
pohon 
(di Hudaibiyah) 


tahtasy 
di bawah 


yubayi'i 
mereka berjanji 
setia kepadamu 


dari orang-orang 
yang beriman 


- “SH if TT ^ “ mir 

^ Uxli 4-^13 (44" JjiU 

iu» fathana wa a£abahum 'alathim saklnata fa'anzalas 


wa magamma 
dan rampasan 
perang 


{18} 


qarTba(w) 

yang 

dekat 


fathang 

kemenangan 


wa a£abahum 
dan Dia beri 
mereka pa ha la 


'alaihim 

atas 

mereka 


saklnata 

ketenangan 


fa'anzalas 
maka Dia 
menurunkan 


!>p iiag 

wa'adbkumuilahu haklmi(n) 'azTzan wakanallahu ya'khuzunaha 

Allah menjanjikan {19} Mahabijaksana Mahaperkasa dan Allah yang akan mereka 

pada kalian 


Til 




yang akan mereka 
peroleh 


i' »—ij j 

aidiyan wa kaffa hazihi 'lakum fa'ajjala ta'khuzunaha 


aidiyan wa kaffa 
tangan- dan Dia 

tangan menahan 

§irAfarn \ wayahdiyakum 
kepada dan Dia memberi 

jalan kalian petunjuk 


' lakum 
bag! 
kalian 


iil-mu’minma 
bagi orang-orang 
yang beriman 




wa litakuna 
dan agar 
menjadi 


pz 

\ 'angkum nasi 

dari kalian manusi; 


f\"\ 1»> 1 ? ^ ^ V'-- " 4 


biha 

padanya 


ahafallahu 

Allah 

meliputi 


qad 

sungguh 


'alaiha 

atasnya 


wa ukhra 


taqdiru lam 
kalian mem- tidak dan (kemenangan- {20} 
perkirakan dapat kemenangan) yang lain 


- —- mv - 

S2T '4\ pa is is 0 ^ ^ ii»a§ 


kafaru laztna qatalakumul 

kafir orang-orang memerangi 

yang kalian 


, H 

v n 

sunnatallahi! 
ketetapan Allah {22} 


v_> 

wa lau qadlra(n) 

dan {21} Mahakuasa 
sekiranya 


syai ing 
sesuatu 


'ala kulli 
atas segala 


wa kanallahu 
dan Allah 




& 


- -w 

tabdlla(n) 
{23} perubahan 


wa la nasira(n) 
dan tidak 
penolong 


fa, j*?j\ \'j$ 


waliy^aw 

pelindung 


, «* 

* I > t 


la yajiduna 
mereka tidak 
mendapatkan 


§6mma 

kemu- 

dian 


adbara 

ke 

belakang 


^ mw 





(J-POZ 

* 

cJii- 


tajiaa walaq 

ming qabl(u) 

khalat 

qad 

kamu dan 

dapati tidak akan 

sebelumnya 

telah 

berlalu 

sungguh 


lawallawul 
pasti mereka 
berpaling 


mu^aqTma(w) 
yang lurus 


48. AL-FATH 
(Kemenangan) 


513 




16. Katakanlah kepada orang-orang 
Badui yang tertinggal, "Kamu akan 
diajak untuk (memerangi) kaum yang 
mempunyai kekuatan yang besar, kamu 
harus memerangi mereka kecuali mereka 
menyerah. Jika kamu patuhi (ajakan itu), 
Allah akan memberimu pahala yang 
baik; tetapi jika kamu berpaling seperti 
yang kamu perbuat sebelumnya, Dia 
akan mengazab kamu dengan azab yang 
pedih" 

17. Tidak ada dosa atas orang-orang yang 
buta, atas orang-orang yang pincang, 
dan atas orang-orang yang sakit (apabila 
tidak ikut berperang). Barang siapa taat 
kepada Allah dan Rasui-Nya, Dia akan 
memasukkannya ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
tetapi barang siapa berpaling, Dia akan 
mengazabnya dengan azab yang pedih. 

Allah Meridhai Orang-orang yang Meng- 
adakan Bai'atur Ridwan dan Menjanjikan 
Kemenangan bagi kaum Muslimin 

18. Sungguh, Allah telah meridai orang- 
orang mukmin ketika mereka berjanji 
setia kepadamu (Muhammad) di bawah 
pohon, Dia mengetahui apa yang ada 
dalam hati mereka, lalu Dia memberikan 
ketenangan atas mereka dan memberi 
balasan dengan kemenangan yang dekat, 

19. dan harta rampasan perang yang 
banyak yang akan mereka peroleh. Dan 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

20. Allah menjanjikan kepadamu harta 
rampasan perang yang banyak yang 
dapat kamu ambil, maka Dia segerakan 
(harta rampasan perang) ini untukmu, 
807) dan Dia menahan tangan manusia 
dari (membinasakan)mu (agar kamu 
mensyukuri-Nya), dan agar menjadi bukti 
bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia 
menunjukkan kamu ke jalan yang lurus, 

21 . dan (kemenangan-kemenangan) atas 
negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu 
perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah 
telah menentukannya. Dan Allah Maha¬ 
kuasa atas segala sesuatu. 

22. Dan sekiranya orang-orang yang kafir 
itu memerangi kamu, pastilah mereka 
akan berbalik melarikan diri (kalah), dan 
mereka tidak akan mendapatkan pelin¬ 
dung dan penolong. 

23. (Demikianlah) hukum Allah yang telah 
berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali ti¬ 
dak akan menemukan perubahan pada 
hukum Allah itu. 


807) Allah menjanjikan harta rampasan perang yang 
banyak kepada kaum muslimin. Sebagai pendahulu- 
an, Allah memberikannya, pada Perang Khaibar 
























































€ 


514 


48, AL-FATH 
(Kemenangan) 


24. Dan Dialah yang mencegah tan- 
gan mereka dari (membinasakan) kamu 
dan (mencegah) tangan kamu dari 
(membinasakan) mereka di tengah (kota) 
Mekah, setelah Allah memenangkan kamu 
atas mereka. Dan Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan. 


Asbabun Nuzul ayat 24 


Dari Anas bahwa ketika terjadi penstiwa 
Hudaibiyah, ada SO orang pasukan musuh yang 
bersenjata lengkap bermaksud menyergap 
Rasulullah Saw dari guntmg Tan' im. Akan tetapi 
mereka tersegap dan tertawan, tetapi dilepaskan 
kembali atas pertntah Rasulullah Saw Ayat 
mi berkenaan dengan peristiwa tersebut yang 
melukiskan kemenangan kaum muslimin dengan 
tidak menumpahkan darah (HR Muslim) 

25. Merekalah orang-orang kafiryang meng- 
halang-halangi kamu (masuk) Masjidilharam 
dan menghambat hewan-hewan kurban 
sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan 
kalau bukanlah karena ada beberapa orang 
beriman laki-laki dan perempuan yang 
tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan 
membunuh mereka yang menyebabkan 
kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari; 
karena Allah hendak memasukkan siapa 
yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. 
Sekiranya mereka terpisah, tentu Kami akan 
mengazab orang-orang yang kafir di antara 
mereka dengan azab yang pedih. 

26. Ketika orang-orang yang kafir 
menanamkan kesombongan dalam hati 
mereka (yaitu) kesombongan Jahiliah, 
maka Allah menurunkan ketenangan ke- 
pada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang 
mukmin, dan (Allah) mewajibkan kepada 
mereka tetap taat menjalankan kali mat 
takwa,808)dan mereka lebih berhak dengan 
itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

Kebenaran Mimpi Nabi Muhammad saw. Me- 
masuki Mekoh Akan Terbukti 

27. Sungguh, Allah akan membuktikan 
kepada Rasul-Nya tentang kebenaran 
mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki 
Masjidilharam, jika Allah menghendaki 
dalam keadaan aman, dengan menggundul 
rambut kepala dan memendekkannya, 
sedang kamu tidak merasa takut. Maka 
Allah mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan 
kemenangan yang dekat.809) 

28. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa petunjuk dan agama yang benar, 
agar dimenangkan-Nya terhadap semua 
agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. 

808) "Kalimat Taqwa" ialah kalimat tauhid dan 
memurnikan ketaatan kepada Allah 

809) Beberapa lama sebelum terjadi perdamaian 
Hudaibiyah, Nabi Muhammad saw. bermimpi bahwa 
beliau bersama para sahabatnya memasuki kota 
Mekah dan masjidilharam dalam keadaan sebaqian 
mereka menggundul rambut dan sebagian lagilagi 
memendekkannya. Nabi mengatakan bahwa mimpi 
beliau itu nanti akan terjadi. Kemudian berita ini 
tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang 
munafik, serta orang-orang Yahudi dan Nasrani. 
Setelah terjadi "Perdamaian Hudaibiyah" dan kaum 
muslimin pada waktu itu tidak sampai memasuki 
Mekah, maka orang-orang munafik memperolok- 
olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi yang 
beliau katakan pasti akan terjadi itu adalah bonong 
belaka. Maka turunlah ayat ini menyatakan bahwa 
mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan pada 
tahun yang akan datang. Sekiranya pada tahun 
terjadinya Perdamaian Hudaibiyah itu kaum muslimin 
memasuki kota Mekah, maka keselamatan orang- 
orang yang menyembunyikan imannya yang berada 
di kota Mekah pada waktu itu merasa terancam. 





^ 

waaidivakum >'angkum aidivahum kaffa iazl wahuwa 


wa aidiyakum 
dan (menahan) 
tangan kalian 


I'angkum 
dari kalian 


aidiyahum 

tangan 

mereka 


kaffa 

menahan 

(mencegah) 


iazl 

yang 


wa huwat 
dan 
Dialah 


humul basTra(n) ta'maluna bima wa kanaliahu 'aiaihim ’ a?farakum mimba’dian 

dan Allah 


humul 
mereka {24} 


ba$Ira(n) 

Maha 

Melihat 


ta'maluna 

kalian 

kerjakan 


bima 
dengan 
apa yang 


'aiaihim 
atas mereka 




a?farakum 
Dia meme¬ 
nangkan kalian 


mim ba’di an 
setelah 


wal-hadya 
dan hewan 
qurban 


Oarami 
A 1-Ha ram 


'anil-masjidil 
dari Masjid 


wa saddukum 



mu’minatul 




laki-laki 

Ti 


dan mereka meng- 
halangi kalian 

kafir 


C < x 

Ha 

is: 

At 

o' 

wa lau la 

mahillah(u) 

yabluga 

ay 

dan kalau bu- 
kanlah(karena) 

ke tempat (pe- 
nyembelihan)nya 

ia 

sampai 

untuk 




ma'kOfan 

yang 

tertahan 


£■? k ** r* ** *1 

+A Jki 

bigairi'ilm(in) ma'arratum minhum fatuslbakum ’ antata'uhum ' ta'lamuhum lam 

tanpa disadari kesulitan karena (membunuh) maka akan tentulah kalian akan kalian menge- tidak 


minhum 
karena (membunuh) 
mereka 


fa tusibakum 
maka akan 
menimpa kalian 


an tata’uhum 
tentulah kalian akan 
membunuh mereka 




lazlna la'azzabnal tazayyaiu lau yasya’(u) may 

orang-orang pasti Kami mereka sekiranya Dia siapa 

yang mengazab terpisah kehendaki yang 


ft rahmatiht 
ke dalam 
rahmat-Nya 


•v* 

liyudkhilallahu 
karena Allah hendak 
memasukkan 



lilit C& 


allma(n) 
yang pedih 


'azaban 

(dengan) 


minhum 
di antara 
mereka 


kafaru 

kafir 


sidSK 


£ < ^ 


sakTnatahu 

ketentraman-Nya 


fa'aqzalailahu 
maka Allah 
menurunkan 


jahiliyyati 

jahiliyah 


»*r 


hamiyyatal 

(yaitu) 

kesombongan 


hamiyyata 

kesombongan 




fi qulubihimul 
dalam hati 
mereka 








taqwa kalimatat 

takwa kalimat 

(kalimat tauhid) 


waalzamahum 
dan Dia mewajib- 


wa 'alal-mu'minlna 
dan atas orang-orang 
yang beriman 


'ala rasulihl 
atas Rasul-Nya 


canmat tauniaj Kdn mereKd yany ueimiaii_ 

$ ^ % &Wj 

'atima(n) bikulli syai’in wa kanaliahu wa ahlaha biha ahaqqa wakanu 

{26} Mengetahui memi^a den9annya beSak mereka 

- «,.II - TO -- 


IV^ 1 i 

masjidal- latadkhulunnal f ru'ya ras 

masjid sungguh kalian bil-haqq(i) 

akan memasuki dengan benar 

walmuqassirlna ru’usakum muhalliqlna 



ru'ya 

(tentang) 

mimpi 


> ^ 

J 

rasulahur 

(kepada) 

Rasul-Nya 


..a muqassirlna 
dan memen- 
dekkan 


ru’usakum 
rambut kepala 
kalian 


muhalliqlna 

(dengan) 

mencukur 



sadaqallahu faqad 

Allah membenarkan sungguh 

(membuktikan) 

12 m mw -■ 

aiUL S oj 

sya'allahu iq 

Allah jika 

menghendaki 


f 


:\^i 

iiafama 
Al-Haram 


<&&!> \p2 'X & 

miriduni faja'ala talamu malam ra'alima latakhafOn(a) 

itu dari selain maka Dia kalian ketahui apa yang maka Dia kalian tidak 

menjadikan 


apa yang 
tidak 


: a'alima 
maka Dia 
mengetahui 


O-Oj J—3' 


wa dinil bil-huda 

dan dengan 

agama petunjuk 


rasulahu 

Rasul-Nya 


arsala 

mengutus 


Iazl 

yang 


huwal 

Dialah 


{27} 


qarlba(n) fat hang 

yang dekat kemenangan 


S' >£- 


A & g w P 


syahlda(n) 
{28} (sebagai) saksi 


biliahi wa kafa 
Allah clan 

cukuplah 


kullih(i) 'alad-dini 

semuanya terhadap 

agama 



BtQunoft, 

Mlml 
** r;«nnnii 



IdnAfii 


lliyuzhirahu 
agar Dia yang 

menangkan hak 

t<Twitdh 

KTdtici Ws,jilb Mutt null 
f|p^' ■Mn'dti 1<»«rn 





























































«\a~J 


3j\j ii&j 


fcainahum ruhamS'u 'alal-kuffari asyidda'u 

di antara (tetapi) kasih terhadap orang- sangat 

mereka sayang orang kafir keras 


' simShum 
tanda-tanda 
mereka 


fl 


ma'ahQ wal-IaZTna rasQlullah(i) 

bersa- dan orang- orang (adalah) 
manya yang utusan Allah 

w ki «v; 


Cl^yj ji loi lii ££2 fi&i Cg 


wa ridw^na(n) 
dan keridaan-Nya 


minallShi 
dari Allah 


fadlam 

karunta 


OjaCOJ 

yabtagOna 

mencari 




sujjaday 

bersujua 


rukka'an 

rukuk 



muhammadur 

Muhammad 


tarthum 
kamu melihat 
mereka 


"3-3^ ^ 

/a maSaluhum fit-taur§h(ti) ma&aiuhurri zalik 




^3 


li 




wa 
dan perum- 
pamaan mereka 


zalika 

perumpamaan demikian 

mereka itu 


3oi 


sujQd(i) 

sujud 


min aSaris 
dari bekas 


V) 


fi wuJQhUiim 
(tampak) pad a m u ka¬ 
mu ka mereka 

„mw . 




fastawa 
maka ia 
tegak 

fastaglaza fa'azarahu 

lalu ia menjadi maka ia 

besar menguatkan 

syat’ahu akhraja 

tunasnya mengeluarkan 

kazar'in 

seperti 

tanaman 

fll-iq/klU) 

dalam injil 

Mi 

lazina 
(bagi)orang 
orang yang 

4 . X 

wa'adallahu! 
Allah telah 
menjanjikan 

1 

kuffar(a) 

orang-orang 

kafir 

> 

bihimul 

kepada 

mereka 

llyagiia 

karena Dia hendak 
menjengkelkan 

ziina'a 

penanam- 

penanam 

> 9 > 

A ** 

yu’jibuz 

menyenangkan 

hati 

- »> Y 

‘ala suqihl 
di atas 
batangnya 


M H 


wa ejran magftnttaw minhum $alibati vva'amilu? amanu 


kebajikan 


dan mengerjakan beriman 



rahTm 

Maha Penyayang 


rabmSnir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 


& \ 


'AWpij 

wattaqullah(a) 
dan bertakwalah 
kepada Allah 


vpo'i 

* ^RW/ 3 talfi im 15 tarfe'i'i 


a$watakum 

suara-suara 

kalian 


wa rasulihi 
dan 

Rasul- Nya 

w 

7>-r 


- V3I 

IjXal ct£\ V:4 


latuqaddimu 
janganlah kalian 
mendahului(ucapan) 


la tarfe'O 
janganlah kalian 
meninggikan 


baina yadayillahi 
dihadapan 
Allah 

if 

\p] #J\ 

amanu lazins y3 ayyuhal 
beriman orang-orang wahai 
yang 


amanu lazina ya ayyuhai 

beriman orang-orang wahai 

yang 


<N 

* \ . 

w 

{ 1 } 




ba'dikum 
sebagian kalian 


kajahri bikqauli 

seperti dengan 

kerasnya(suara) perkataan 


3 %%% 3 1 


% k? 

'alim(un) sami'un in nail Aha 

Maha Maha sesungguh- 

Mengetahui Mendengar nya Allah 


lahu wa 13 tajharO 

kepada- danjanganlah 

nya kalian keraskan 


nabiyyi 

nabi 


C '7 

§autin fauqa 

suara di atas 


- mm - s - h - 

ol Vi/ oj (/ ^uS)l j^\j 6' 

{ 2 } 


-lazina 

orang-orang 

yang 


oj. 

innal 

sesung- 

guhnya 


la tasy'urun(a) 
tidak 

menyadari 

u 


wa arjtum a'malukum 
dan (pahala) amal- 

kalian amal kalian 


ail(2>->cL4l dyjll ail ^ 


tahba$a an Sb* 1 ^ 

terhapus karena terhadap seba¬ 
gian yang lain 


9 T 

■XUC; 

'inda a^watahum yagufldima 

di sisi suara-suara merendahkan 

mereka 


(im)tabanallahu lazinam 

Allah uji orang-orang 

yang 

_ <• 


ufa'ikal 

mereka 

itu 


rasulillahi 

Rasulullah 


o\ k*J « 


lazina innal- 

orang- sesung- 

orang yang guhnya 


{3} 


'a?Tm{un) 

yang 

besar 


wa ajrun 
dan 
pahala 


magfiratuw 

ampunan 


m*st 

> 4 ) iSj&l 

lahum lit-tagwa 

bagi untuk 

mereka bertakwa 


MT-J* 

’qulubahum 

hati-hati 

mereka 


* ak^amhtim 



hujurati 

kamar-kamar(mu) 


lah [gg| - 

fiirSfe 0- 


tu 'Jot 

miw wara’il 
dari 

belakang 



49. At-HUJURAT 
(Kamai'-kamar) 


515 


* 


Karakteristik Nobi Muhammad sow. Dan 
Sahabat-sababatnya di dalam Tauratdan Injil 
29. Muhammad adalah utusan Allah, dan 
orang-orang yang bersama dengan dia ber- 
sikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 
berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat 
mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah 
dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak 
tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat- 
sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Tau- 
rat dan sifat-sifat mereka (yang diungkap¬ 
kan) dalam injil, yaitu seperti benih yang 
mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas 
itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan 
tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu 
menyenangkan hati penanam-penanamnya 
karena Allah hendak menjengkelkan hati 
orang-orang kafir (dengan kekuatan orang- 
orang mukmin). Allah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan di antara mereka, ampunan dan 
pahala yang besar. 


AL-IHUJURAT 

Madaniyyat 




Sufetv ke-49 IS ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

TATA KRAMA TERHADAP RASULULLAH SAW. 

1. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu mendahului Allah dan 
Rasul-Nya, 810) dan bertakwalah kepada 
Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. 

2. Wahai orang-orang yang beriman! Jangan¬ 
lah kamu meninggikan suaramu melebihi 
suara Nabi, dan janganlah kamu berkata ke- 
padanya dengan suara keras sebagaimana 
kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap 
yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa 
terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. 

3. Sesungguhnya orang-orang yang meren¬ 
dahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka 
itulah orang-orang yang telah diuji hatinya 
oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan 
memperoleh ampunan dan pahala yang besar. 

4. Sesungguhnya orang-orang yang memang- 
gil engkau (Muhammad) dari luar kamar(mu) 
kebanyakan mereka tidak mengerti. 


Asbabun Nuzul ayat 1 -5 


Dan Abdullah bm Jubair bahwa kafilah B mu Tamim 
datang kepada Rasulullah Saw Pada waktu itu Abu 
Bakar berbeda pendapat dengan Umar tentang 
siapa yang seharusnya mengurus kafilah itu. Abu 
Bakar menghendaki agar al Qa qa bm Ma'bad 
yang raengurusnya, sedang Umar menghendaki al 
Aqra' bin Haris, Abu Bakar menegur Umar dengan 
berkata, "Engkau hanya mgin selalu berbeda 
pendapat denganku" Umar membantahnya. 
Perbedaan pendapat im berlangsung hmgga suara 
keduanya terdengar keras Maka turanlah ayat mi 
sebagai petunjuk agar memmta ketetapan Allah dan 
RasulNya dan jangan mendahului ketetapanNya. 
(HR Bukhari) 


310) Maksudnya, orang-orang mukmin tidak boleh 
menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan 
dari Allah dan Rasul-Nya. 

















































Surah Ke - 49 


4 


516 


49. AL-HOJOR&T 
CKamar-kamar) 


5. Dan sekiranya mereka bersabarsampai eng- 
kau keluar menemui mereka, tentu akan lebih 
baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

PERATURAN-PERATURAN TENTANG PERGA- 
ULAN UMAT ISLAM 

Bagaimaria Menghadapi Berita yang Dibawa 
Orang Fasik 

6. Wahai orang-orang yang beriman! Jika 
seseorang yang fasik datang kepadamu mem- 
bawa suatu berita, maka telitilah kebenar- 
annya, agar kamu tidak mencelakakan suatu 
kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang 
akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. 

7. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah 
kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti (ke- 
mauan) kamu dalam banyak hal, pasti kamu 
akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah 
menjadikan kamu cinta kepada keimanan, 
dan menjadikan (iman) itu indah dalam 
hatimu, serta menjadikan kamu bend kepada 
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka 
itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang 
lurus, 

a. sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

Cara Menyelesaikan Persengketaan yang Timbul 
Antara Kaum Muslimin 

9. Dan apabila ada dua golongan orang 
mukmin berperang, maka damaikanlah antara 
keduanya. Jika salah satu dari keduanya ber- 
buat zalim terhadap (golongan) yang lain, 
maka perangilah (golongan) yang berbuat 
zalim itu, sehingga golongan itu kembali ke¬ 
pada perintah Allah. Jika golongan itu telah 
kembali (kepada perintah Allah), maka damai¬ 
kanlah antara keduanya dengan adil, dan ber- 
lakulah adil. Sungguh, Allah mendntai orang- 
orang yang berlaku adil. 


Nuzul ay at 9 


Dart Anas bahwa Nabi Saw. naik keledai pergi ke 
rumah Abdullah bin Ubay (seoraag immafik), la 
berkata, "Enyahlah engkau dariku, Demi Allah, aku 
telah terganggu karena bau busuk keiedaimu ini’* 
Seorang Anshar berkata, !, Demi Allah, keledamya 
lebih harum bauoya daripada engkau” Marahlah 
anak buah Abdullah bm Ubay kepadanya, sehingga 
timbullah kemarahan kepada kedua belah pihak 
dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan 
pelepah kurma, tangan dan sandal Maka tunmlah 
ayat mi yang berfcenaan dengan penstiwa 
tersebut, yang memerintahkan agar menghentikan 
peperangan dan menciptakan perdamaian. (HR 
Bukhari Muslim) 

10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 
bersaudara, karena itu damaikanlah antara 
kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertak- 
walah kepada Allah agar kamu mendapat 
rah mat. 

Larangan Memperolok-olokkan, Banyak Pro - 
sangka dan Loin-lain 

11. Wahai orang-orang yang beriman! Jangan¬ 
lah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, 
(karena) boleh jadi mereka (yang diperolok- 
olokkan) lebih baik dari mereka (yang meng¬ 
olok-olok), dan jangan pula perempuan-pe- 
rempuan (mengolok-olokkan) perempuan 
lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang 
diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan 
(yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling 
mencela satu sama lain, dan janganlah saiing 
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang 
siapa tidak bertobat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim. 


Asbabun IMuzui ayat 11 


Dan Abu Jubair adl Dlahhak bahwa seorang 
laki-laki mempunyai dm atau tiga nama Orang 
itu senng dipanggil dengan nama tertentu yang 
tidak la senartgt Ayat im turun sebagai larangan 
menggetan orang dengan nama-nama yanga tidak 
menyenangkan (HR Abu Dawud) 



gafurur wallahu 

Maha dan 

Pengampun Allah 

W 


lahum 

bagi 

mereka 


khairal lakana ilaihim 

lebih sungguh kepada 

baik hal itu mereka 

IV1V 


takhruja hatta 
kamu sehingg; 
keluar 



Xl\ 

Ct" 

annahum 

sekiranya 

mereka 

% 

§abaru 

bersabar 

wa lau 
dan 
kalau 

i •» . . . “ 

* £ 


mm* mm . . jjKmmm mm ^ # wm 

a b Pi 0 


fa tabayyanu bfna bairn fasiqum 

maka dengan (mem- orang 

periksalah bawa) berita fasik 


jH'akum in Amanu lazma yaayyuhal 

datang ke- jika beriman orang-orang wahai 

pada kalian yang 




jci rabTm(un) 
Maha 
Penyayang 




n ad i min (a) 
ivJ menyesal 


ma fa'a Itu m 
apa yang 
kalian kerjakan 


'ala fa tusbibG 

atas maka kalian 

menjadi 


bijahllatin qaumam tusibG an 
karena (kecefakaan kalian tidak agar 

kebodohan pada) kaum menimpakan 


fp £& •) p* "i gaa; 

rtilrt A fr*i rvS i/i itRul/i i»vi 1*aii i II An (11 flbi im ’irtha 


la'anittum minal-amri 

tentu menyu- dari urusan 
sahkan kalian 


"fi kaSirim yutT'ukum lau rasulallah(i) 
dalam dia menuruti jika (ada) 

kebanyakan (kemauan) kalian Rasulullah 


fikum anna wa'lamo 

di antara bahwa- dan 

kalian sannya ketahuilah 





aikumul wa karraha 
kepada dan Dia men- 
kalian jadikan benci 


PM p& 

fiqulubikum wazayyanahu imAna ilaikumul 

dalam hati dan Dia menjadi- keimanan kepada 

kalian kannya indah kalian 



wa lakinnallaha 
akan tetapi 
Allah 


-——--—--- -- - — 

C&4& 'A&Sji BCpSj 'j&\ 

r3svidun(a) * ..is'iu-j, waUis-vanfa) wal-fusoaa kufra 


A 
w 

rasyidun(a) 

i7j orang-orang yang 

mengikuti jalan yang lurus 


ul&'ika humur 
mereka itu 


wa! 1?-yan(a) 
dan 

kedurhakaan 


wal-fusuqa 
dan kefasikan 


kufra 

(terhadap) 

kekafiran 




13i|atani 

golongan 


wa iq 
dan 
jika 


{B} 


haklm(un) 'alTmufi 

Maha Maha 

bijaksana Mengetahui 


Pj -=U_jOJ 05 

walfahu wa hi'mah(tan) minallahi fadlam 

dan Allah dan nikmat dari Allah (sebagai) 

karunia 




ifidatiumfl bagat 

salah seorang berbuat 

dari keduanya aniaya 

— KM vm 

z ? 

a 


fa im 
maka 
jika 


bainahumS 
diantara 
keduanya 


fa a$libQ 
maka 

damaikanlah 


(iq)tatalu 

berperang 




fft’at fa iq 

kembali maka 

(kepada Allah) jika 


ila amrlll<ah(i) 
kepada perintah 
Allah 


tafi’a 

kembali 


muqsilinloJ 

orang-orang 


IA 
* ^ - 

yul.iibbul 

menyukai 


ail Si 

lnnall§ha 

sesungguh- 


]/ r *Li i > 

** ^ r 

hatta tabgi latT faq^tilul 

sehingga berbuat (golongan) maka 

aniaya yang perangilah 


minal-mu’mininaq 
dari orang-orang 
yang beriman 


> f. 




'alal-ukhrS 
atas yang lain 


JZSI QZ 


wa a q situ 
dan berlaku 
adillah kalian 


bil-'adli 

dengan 


bainahuma 
diantara 


fa a$libu 
maka 
damaikanlah 


i wanaqull^ha bainaakhawaikum 

1 dan bertakwalah di antara kedua 

kepada Allah saudara kalian 

faa$libu ikhwatur) mu'minGna 

maka saudara orang-orang 

damaikanlah (seagama) yang beriman 

1 "i 0 

irmamal- , Q , 

sungguh 

hanyalah 

mmgqaumin qAimum layaskhar 

dan kaum kaum janganlah mem- 

yang lain perolok-olok 

\p 

Umanu 

beriman 

1 (p, © o^y pi 

-lamina yaayyuhal turbamun(a) la'allakum 1 

orang-orang wahai {10} diberi agar 

yang rah mat kalian 




khairam yakunna ay 
Eeblh mereka bahwa 
baik 


'asS min nisa'in wa la nisa'um 

boleh dari wanita dan janganlah 

jadi yang lain wanita 


minhum khairam yakbnu ay asa 
dari lebih mereka (yang bahwa boleh 

mereka baik diolok-olok) jadi 


pai 

1 ismul 


bi'sal 

nama seburuk- 

buruk 


wfj 


bil-alqab(i) wa la tanabazu 

dengan dan janganlah kalian 

qelar-uelar memanggil-manggil 

«r M. “ir 


«r 

DTf, 

minhunn(a) 

dari 

mereka 


S5 ^ 






















































a ^ 


>■> 

j&rrmw ?anm 
(adalah) prasangka 
dosa 

n ' 

* A 



~ iy x ia - —fi—; -■—m 

&?•' 2i! £C 


(ij)tanibu 

jauhilah 


■f * ^ A ^ 7: 

1 ^ 


ay aliadukum ayuhibbu 

untuk salah seorang apakah 

di antar a kalian _ menyukai 

Z§ Wil 

tawwabur Innallaha wattaqullah(a) 

Maha Pe- sesungguhnya dan bertakwalah 

nerima tobat Allah kepada Allah 



omanuj lazTna ya ayyuhal 
beriman orang-orang wahai 
yang 


. t //< 

1^5 


wa la tajassasu 
dan janganlah kalian 
mencari kesalahan 


< * 9 < < A 


waja'alnakum 
dan Kami 
jadikan kalian 


w n 

L$^J 

wa urj&a 
dan 

perempuan 


«li 

-a *££ 

ifuq zakariw 
dari 
laki-laki 


fa karihtumuh(u) 
tentu kalian merasa 
jpjikterhadapnya 


^lahma 
daging 


ya'kula 

memakan 


J&r 

*\?\< 


n 


vv 


¥T 


khalaqnakum 

menciptakan 

kalian 


6] J.QI 0 *5 

inna nasu yaayyuhan r i*vi ranTm(ui 
wahai 


inna 

sungguh 

Kami 


nasu 

manusia 


rio , rahlm{un) 
Maha 
Penyayang 


innallaha 'ataakum 'indailahi akramakum 


|» If 


U 


innallaha ’atqakum 
sesungguh- paling bertakwa 

nya Allah di antara kalian 


'iqdailahi 
di sisi Allah 


akramakum 
paling mulia 
di antara kalian 


inna 

sesung¬ 

guhnya 


\ >0*-^ 

lita'arafu wa'qabiSila syu'ubaw 

agar kalian dan ber- berbangsa- 

saling mengenal suku-suku bangsa 


i jpJ 5 L 553 <> ^ 

walaking tu’minO *lam qul amanna a'rabu qalatil . „ khabir(un) 'allmun 

akan kalian belum kata- kami telah oranq-oranq berkata t ' Mahateliti Maha 

tetapi beriman 


qul 

kata- 

kanlah 


amanna 
kami telah 
beriman 


a'rabu 
orang-orang 
Arab Badui 


khabir(un) 'allmun 
Mahateliti Maha 

Mengetahui 


4 .,.at'. .11 * fi mtiriKiUi im iminn ilil bmma acbmm nfilu 


tutl'ullaha 
kalian menaati 
Allah 


wa iq 
dan jika 


fi qulubikum 
(kejdalam hati 
kalian 


imanu yadkhulil wa lamma aslamna qulu 

keimanan masuk dan kami telah kata- 

belum tunduk(islam) kanlah 




-£ 

-J 


rc^Tm(un) 
{ 14 } Maha 

Penyayang 


£«*> <• 

gafurur 

Maha 

Pengampun 

c« 


— m 

Z\l\ 

innallaha 

sesungguhnya 

Allah 




syai'afn) 
sedikit pun 


• 02 

min a'malikum 
dari amal-amal 
kalian 


la yalitkum 
Dia tidak me- 
ngurangi kalian 


A->" 

wa rasulahu 
dan 

Rasul-Nya 

1 w 


yartabu *1am Summa wa rasulihT billahi arnanu lazTna mu’minOnal innamal 

ragu-ragu tidak kemudian dan kepada beriman (adalah)orang- orang-orang sungguh 

Rasul-Nya Allah orang yang mukmin(sejati) _ hanyalah 


(UiOji b'l 

' ula'ika humus fisabTlillahm waanfusihim bi’amwaiihim wajahadu 

mereka itu 


wallShu 

dan 

Allah 




bidinikum 
dengan 
agama kalian 


fi sabilillah(i) waaqfusihir 

dijalan Allah dan diri(jiwa) 

mereka 


atu'allimunallaha 
apakah kalian akan 
memberitahukan Allah 


dengan harta 
mereka 


jahadO 
dan berjihad 


qul ?adiqun(a) 

kata- {15} orang-orang 

kanlah yang benar 


Xif f k> C-S pZ 

u:i... 11 : wa ma ma fis-ssmawati ’va'lamu 


'akm(un) 

Maha 

Mengetahui 


bikulii syai'in 
dengan segala 
sesuatu 


wallahu 
dan Allah 


fil-ard(i) 
(ada) di 
bumi 


wa ma 
dan apa 
yang 


ma fis-samawati 
apa yang (ada) 
di langit 


’ya'lamu 

mengetahui 


ayi -fLyst \’pA $ 3 ax ^ 0 


baiiliahu 
bahkan 
Allah Islaman kalian 

¥* 


islamakum 
(dengan) ke- 


'alayya latamunnu qul 
kepa- janganlah kalian kata- 
daku merasa berjasa kanlah_ 


asiamu an 
mereka karena 

masuk Islam 


'alaika yamunnuna 
kepa- mereka merasa l>Oj 
berjasa 

W9~ 


damu 


0 2a> ’M a y '£$> & 


innallaha 

sesungguh- {17} 
nya Allah 


$fdiq?n(a) kurytum ing lil-imani hadakum an 

orang-orang kalian jika kepada Dia menunjuki bahwa 

yang benar keimanan kalian 


'alaikum yamunnu 
kepada memberi 

kalian nikmat 


^ K f * ' ) ) 4\\ ' >V' 

uj Jy*ai aiilj 





pa^irum 

Maha 

Melihat 


wallahu 
dan Allah 


wal-ard(i) 
dan bumi 


samawati 

langit 


l[. 

■- Mfml 
L *+■ Ci u rm r) h 



tilCTgfW; 


Kfitild JalS /ruinfatll 

Mnrfd Stinh T*v*ll*h 
Wajlb Mvltmi) 



gaibas ya'lamu 
kegaiban mengetahui 


49. AL-HUJURAT 
(Kamar-kamar) 


517 




12. Wahai orang-orang yang beriman! 
Jauhilah banyak dari prasangka, sesung¬ 
guhnya sebagian prasangka itu dosa, dan 
janganlah kamu mencari-cari kesalahan 
orang lain, dan janganlah ada di antara 
kamu yang menggunjing sebagian yang 
lain. Apakah ada di antara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah 
Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. 

Manusia Diciptakan Berbagai Bangsa 
untuk saling Mengenal 

13. Wahai manusia! Sungguh, Kami telah 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, kemudian Ka¬ 
mi jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling menge¬ 
nal. Sungguh, yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa. Sungguh, Allah Maha Menqe- 
tahui, Mahateliti. 

Ciri-ciri Iman yang Sebenarnya 

14. Orang-orang Arab Badui berkata, 
"Kami telah beriman"Katakanlah {kepada 
mereka), "Kamu belum beriman, tetapi 
katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam)/ 
karena iman belum masuk ke dalam ha- 
timu. Dan jika kamu taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengu- 
rangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sung¬ 
guh, Allah Maha Pengampun, Maha Pe¬ 
nyayang" 

15. Sesungguhnya orang-orang mukmin 
yang sebenarnya adalah mereka yang ber¬ 
iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemu¬ 
dian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka 
berjihad dengan harta dan jiwanya di 
jalan Allah. Mereka itulah orang-orang 
yang benar. 

16. Katakanlah (kepada mereka), "Apakah 
kamu akan memberitahukan kepada 
Allah tentang agamamu (keyakinanmu), 
padahal Allah mengetahui apa yang ada 
di langit dan apa yang ada di bumi; dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." 

17. Mereka merasa berjasa kepadamu 
dengan keislaman mereka. Katakanlah, 
"Janganlah kamu merasa berjasa kepada- 
ku dengan kelslamanmu, sebenarnya 
Allah yang melimpahkan nikmat kepada¬ 
mu dengan menunjukkan kamu kepada 
keimanan, jika kamu orang yang benar." 

18. Sungguh, Allah mengetahui apa yang 
gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. 




















































4 


518 


50. QAF 




QAF 

Makkiyyah 
Surah ke-50 :45 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

HARI BERBANGKIT 

Pengingkaran Kaum Kafir ierhadap Kenabian 
Muhammad saw. dan Hari Berbangkit 

I. Qaf. Demi Al-Qur'an yang mulia. 

2 (Mereka tidak menerimanya) bahkan me- 
reka tercengang karena tetah datang kepada 
mereka seorang pemberi peringatan dari 
(kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah 
orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang 
sangatajaib." 

3. Apakah apabila kami telah mati dan su- 
dah menjadi tanah (akan kembali lagi)? 
Itu adalah suatu pengembalian yang tidak 
mungkin. 

4. Sungguh, Kami telah mengetahui apa 
yang ditelan bumi dari {tubuh) mereka, 
sebab pada Kami ada kitab (catatan) yang 
terpelihara baik. 

5. Bahkan mereka telah mendustakan ke- 
benaran ketika (kebenaran itu) datang ke¬ 
pada mereka, maka mereka berada dalam 
keadaan kacau balau. 

Kejadian-kejadian dalam Alam Membuktikan 
Kebenaran Adanya Hari Berbangkit 

6. Maka tidakkah mereka memperhatikan 
langit yang ada di atas mereka, bagaimana 
cara Kami membangunnya dan menghi- 
asinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit 
pun? 

7. Dan bumi yang Kami hamparkan dan 
Kami pancangkan di atasnya gunung-gu- 
nung yang kokoh, dan Kami tumbuhkan di 
atasnya tanam-tanaman yang indah, 

8. untuk menjadi pelajaran dan peringatan 
bagi setiap hamba yang kembali (tunduk 
kepada Allah). 

9. Dan dari langit Kami turunkan air yang 
memberi berkah, lalu Kami tumbuhkan 
dengan (air) itu pepohonan yang rindang 
dan biji-bijian yang dapat dipanen, 

10. dan pohon kurma yang tinggi-tinggi 
yang mempunyai mayang yang bersusun- 
susun, 

II. (sebagai) rezeki bagi hamba-hamba 
(Kami), dan Kami hidupkan dengan (air) itu 
negeri yang mati (tandus). Seperti itulah 
terjadinya kebangkitan (dari kubur). 

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Umat- 
urnat yang Dahulu yang Menentang Para 
Nabi 

12. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk 
Rass, dan Samud telah mendustakan (rasul- 
rasul), 

13. dan (demikian juga) kaum Ad, kaum 
Fir'aun, dan kaum Lut, 

14. dan (juga) penduduk Aikah serta kaum 
Tubba'. Semuanya telah mendustakan rasul- 
rasul, maka berlakulah ancaman-Ku (atas 
mereka). 

15. Maka apakah Kami letih dengan pen- 
ciptaan yang pertama? (Sama sekali tidak), 
bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu 
tentang penciptaan yang baru. 







nrv; 

^ B * .A 

minhum munzirum 
dari kalangan pemberi 
mereka peringatan 


rahim 

Maha Penyayang 

T9 


rahmanir 
Yang Maha Pengasih 

war 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


I N W VJ M ■ 

' iri’ihnm ran ilKn KaJ maiiH/il ir'anil 


as E Cf 


zalika 

demikian 

itu 


turaba(n) 
tanah (kami akan 
kembali lagi) 


kitab un 
catatan 


bXC-J 

wa 'iqdana 
dan di sisi 
Kami 


ja’ahum an 
telah datang bahwa 
pada mereka 

sp' 

wa kunna mitna 
dan kami kami 
menjadi mati 


ajibu 

mereka 

tercengang 


bai 

bahkan 


m 


majTd(i) 
yang mulia 


wal-qur'anil 

demi 

Al-Qur'an 


Qaf 

Qaf 


%. ^ HI 32 

a’iza 'ajib(un) syai'un haza kafiruna faqalal 

apakah {2} yanq sanqat sesuatu ini orang-orang maka 

apabila 


'ajib(un) syai'un 
yang sangat sesuatu 
aneh 


kafiruna 
orang-orang 
kafir 


fa qalal 
maka 
berkata 


;--; w ¥*» ^Jt*l wr**- 

rvfk* U JiS rpp 

minhum ardu matangqusul 'alimna qad ba'id(un) mu7m 


v.«- ray# „ ^ 

manifiru fa hum ' ia’ahum lamma bil-haaai kazzabu bai ... haflz(un) 


■ninhum 
dari (tubuh) (oleh) 

mereka bumi 


l!l If 


qad r„ 

apa yang me- Kami sungguh {3} yangjauh 

rusak (ditelan) mengetahui (mustahil) 


pengem- 

balian 


manjiEm ^iarmim 

yang kacau dalam 

balau keadaan 


wa zayyannaha 
dan meng- 
hiasinya 


fa hum ’ ja’ahum lamma 
maka (ia) datang tatkala 

mereka kepada mereka 


bii-haqqi 

dengan 

kebenaran 


kazzabu 
mereka telah 
mendustakan 


bai hafi?(un) 

bahkan W yang terpelihara 


iil 0 


banainaha 
Kami mem¬ 
bangunnya 


kaifa 

bagaimana 


&\jl> fe ^ 


fauqahum 
(yang ada) 
di atas mereka 

¥•> 


ilas-sama'i 
kepada langit 


yartzuru 
mereka mem¬ 
perhatikan 


afaiam 
maka apakah 
tidak 


rawasiya 

gunung- 

gunung 


fiha 

padanya 


wa alqaina 
dan Kami 
meletakkan 


madadnaha 
Kami meng- 
hamparkannya 


wal-arda minfuruj(in) wamAldhfl 

dan bumi iOj dari retak-retak dan tidaklah 

baginya 


SYj 0 SH* £>-3 JSoj 


iikuili'abdim 
bagi tiap-tiap 

-ir-il- 

. i " 


wa zikra 
dan 

peringatan 


tabsirataw 
(sebagai) 
pelajaran 

' 


{7} 


bahij(in) 


zaujim 
pasangan 
(tanaman) 

“WISP -1 Kf 


yang 

indah 


ming kuili 
dari 

tiap-tjap 


fiha wa ambafctti; 
didalam dan Kami 
nya tumbuhkan 

-W*» 


«V W . HV# W “ — W‘JP . 

a (L3£% it &&U 0 


jannatiw bihl fa'ambatna mubarakarj 

taman (pepohonan dengan- maka Kami yang penuh 

yang rindang) nya tumbuhkan keberkahan 


_ _ 

minas-sama'i wa nazzalna mtmiblin) 

dari langit dan Kami { 8 } yang 

turunkan kembali 


mg) nya tumbuhkan keberkahan (hujan) turunkan 

* * - < w *fr rf” i I irftr 


Jim madid (ur) 

X yang ber- 


susun-susun 


tal'un ,ah ^ 
mayang baginya 


basiqatil 

tinggi 

menjulang 


wan-nakhia 
dan pohon 


{9} 


hasld(i) 

yang 

dipanen 


K. "* 

J 

wa habbal 
dan biji-biji 
tanaman 


% 0 12> ss^ t t£S jQ % 

i.i lx -rr^I i V KoWitam hlhl nWi/airli I i l_ / it , vrEi/H i i . 7iTm 


kazzabat 
telah men- 01} 


khuruj(u) kazalikal maita(n) baldatam bihi wa adyaina lil-'ibadi rtzqal 
kebangkitan demikian- yang mati negeri dengannya dan Kami bagi hamba- (sebagai) 
(dari kubur) lah (tandus) hidupkan hamba rezeki^ 


OjF'Jj 

wa ikhwanu wa fidaunu 
dan saudara dan 

(kaum) Fir'aun 


kubur) lan qianausj niaupKan namoa 

ET -f‘F , 19 . wr, 

Acj jYjp 

wa'aduw waSamud(u) rassi waashabur nOhiw qaumu qablDhMffll 


wa ‘aduw 
dan kaum 
'Ad 


, 1 -, waSamud(u) 
dan Samud 


Ci 


wa ashabur 
dan 

penduduk 


qbumu qablahuin 
kaum sebelum 
mereka 


wald(i) fa haoaa rusuia kazzabar kulluna tubba^fin) wa qaumu aikati wa ashabul 


wald(i) fa haqqa rusuia kazzabar kullung tubba'(in) wa qaumu aikati 

ancaman- maka rasul-rasul mendus- masing- Tubba' dan kaum Aikah 

Ku berlakulah takan masing 


luHfwJf 

Lut 



irf*r 

^ > x 

fffabsim^ hum ba! awwa!(i) 

dalam mereka bah- yang 

keragu-raguan kan pertama 


wa ashabul 

dan {13} 

penduduk 

bii-khalqil afa'ayina 

dengan maka apakah (T4J 
penciptaan Kami letih 


► Oolqalah 

iilff 

LI 4^ 

1 


rvint^t JA'I# munTwill 

* M*dtf51kih T«wilnl> 
r-iniit waiib Muitntd 
•» M iiiTd ijiiim 
Mntfd 

































































ilaihi aqrabu wa nabnu nafsuhu 

kepadanya lebih dan (oleh) 

dekat Kami_dirinya 


bihT mStuwaswisu wa na'lamu 
padanya apa yang mem- dan Kami 
bisik-bisikkan menqetahui 


ir) sana 


w 


khalaqnal wa laqad 
Kami telah dan 

menciptakan sungguh 


¥•> 


^ y&Gi JSl i) J?u5 

qaTd(un) wa'anisy-syimali 'anii-yamTni mutalaqqiyani yatalaqqal M wand(i) min l^abJH 

(dalam ke- dan dari kiri dari kanan dua(malaikat) mencatat ketika {16} leher dari urat 

adaan) duduk_pencatat 


t'?'' Oi t’- ’ 

6 Wp Ju-c- 4>-u jM, 

{18} 




“W 


sakratul- 

sakaratul 


wa ja’at 
dan datang 


'atTd(un) raqTbun ladaihi ilia 
yang siap pengawas di sisinya kecuali 
(mencatatnya) 


ming qaulin 
dari 

perkataan 


m. # 

ma yalfizu 

tfdak’ {17} 
mengucap 


r TIZ »WTj “*•» 

"ii\ " /*S >*' >’ '~C J *“"T i *^Ti 

till J tj J 4^4 U dil J 

zalika fi$-sur(i) wa nuffkha tahTd(u) minhu kuqta ma zalika bil^haqq(i) mauti 

itulah sangkakala dan {19} lari (meng- darinya (dahulu) apa demikian dengan maut 

ditiup hindar) kamu 


u 


ww IV mm — „ „ 

JLAJ ^ Oip* Ifr *' 8 cr*^cr pi 

{ 20 } 


nw 


ma zalika 

apa demikian 
yang itu 


tv 


bil^haqq(i) mauti 

dengan maut 

sebenarnya 


ri 




laqad wa syahld(un) saiquw 

sungguh {21} darr seorang seorang 

saksi penggiring 


rpa'aha 
be 


'«» 




bersa- 

manya 


kulju rwfsim 
tiap-tiap 
jiwa 


>nr 


datang 


waTd(i) yaurrjul 

yang hari 

dijanjikan (kiamat) 


2£3 ijiSj Ilk, 

yauma faba$arukal gita‘ 
nari ini maka pan- fabi 

danganmu 


r v . mm * 

f \ gaflatim kuqta 

dalam kamu 

kelalaian 


hadfd(un) yauma 
‘ sangat nari ini 
tajam 


gita'aka 

birmu 


'angka 

darimu 


fa kasyafna 
maka Kami 
singkapkan 


'Ot 

min haza 
dari 

(peristiwa) ini 






kulla kaffarin fijahannama 

semua orang yang dalam neraka 
sangat ingkar_Jahanam 


lempaSan oleh {23} 
kalian berdua 


tersedia 




han ma'allahi 

tuhan bersama 

Allah 


ja'qla, 

rnenjad- 

ikan 


fTs ^ ”J 

• T* ‘ <-», y> 
vv ^ ✓ 

al-lazl muribfin) 

orang-orang {25} (dan) 


t£jl la IJUt> 4^ 

ladayya m a haza qarinuhu v^aqala 

di sisiku a P a ( ca_ inilah temannya dan {22} 

tatan) yang (malaikat) berkata 

-- warm mm 


jwl (m) juo 

<** jss v 


TK7 


mu'tadim lil-khairi 

melampaui pada 

batas kebaikan mengahaiangi 


_ Si-/ . . 

manna'il ‘anidim 

yang sangat jja\ (dan) keras 
nenaahalanai kepala 


{26} 


maatgaituhu rabbana qarinuhu qala 

aku tidak Tuhan temannya berkata 

menyesatkannya kami (setan) 

. ww 


syadid(i) 
yang keras 


fik'azabisy 
ke dalam 
azab 

if 


fa'alqiyahu 
maka lempar- 
kan dia 


> s *. ss r* s C < "I 9 r . \ y ^ iv 

jiy cpJ 

qaddamtu wa qad ladayya la takhtasimu ba'Td(in) '*fi dalalim 

Aku telah dan di hadap- janganlah kalian Dia {27} yang jauh dalam 

mendahului sungguh an Ku _bertengkar_ berfirman _ kesesatan 


kana 

dia 


cgb 

wa laking 
akan 
tetapi 


W WEM W*W WW 

A&, w sj &\ 'six 0 g\ &\ 


" lil-’abTdti) bi?all5mi! ana wa ma ladayya qaulu mayubaddalul bi!-wa1d{i) 

{29} terhadap hamba- berbuat Aku dan di sisi- perkataan tidak akan {28} dengan 

hamba-Ku aniaya tidaklah Ku (keputusan) diubah 


ancaman 


ilaikum 

kepada 

kalian 






w*w n 

wa uzlifatil mim mazld(in) hal wa taqulu tala’ti halim lijahannama naqulu yaurn; 

dan di dekatkan {30} ' 1 ' 1 1 1 1 ' ‘ 1 ' 1 1 ' ' " r ‘ " ,_ 


(ada) 

tambahan 


apakah dan dia 
berkata 


, , iuma 

kamu telah apakah kepada neraka Kami (Ingatlah) 
penuh_Jahanam berkata hari (ketika) 


9 * S' S's' *1^/. x 9^ S X S’ 

IjJb P CJ&bA 

pafiz(in) MkulU awvyabln matu'aduna haza gaira baTd(in) lil-muttaqtna jannatu 

(dan) memelihara bagi setiap hamba apa yang dijanjikan ini {31 j tidak jauh bagi orang-orang surga 

(ajaran-Nya ) _ yang bertobat _ pada kalian _ yang bert akwa _ 


ot 


tsjit 


il • rr. 
0 




udkhuluha 
masuklah {33} 
kedalamnya 


mu nib (in) 
bertobat 


N tV (7 , _ N “T", 

s * &'-Aj fe pi 

mazld(un) waladaina fiha mayasya’una lahum khulud(i) yaumu! zalika bisaiam(in) 

(ada) dan pada di da- apa yang mereka bagi {34} kekekalan hari itulah dengan 


vJi S.J bfh 

biqalbim wa ja’a bil-gaibi 
dengan dan dia dalam keadaan 

hati datang tidak terlihat 


isif~ <y ^ 

rafimana khasyiyar man 

Yang Maha takut (yaitu) orang {32} 
Pern u rah yang 


mazld(un) wa ladaina fiha ma yasya una lanum 

(ada) dan pada di da- apa yang mereka bagi {34} 
tambahan sisi Kami lamnya kehendaki mereka 



50. OAF 519 


Gerak-gerik Manusia dan Perkataannya Di- 
catat oleh Para Malaikat 

16. Dan sungguh, Kami telah menciptakan 
manusia dan mengetahui apa yang dibi- 
sikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat 
kepadanya dari pada urat lehernya. 

17. (Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat 
(perbuatannya), yang satu duduk di sebelah 
kanan dan yang lain di sebelah kiri. 

18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya 
melainkan ada di sisinya malaikat pengawas 
yang selalu siap (mencatat). 

19. Dan datanglah sakaratul maut dengan 
sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hen- 
dak kamu hindari. 

20. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari 
yang diancamkan. 

21. Setiap orang akan datang bersama (ma¬ 
laikat) penggiring dan (malaikat) saksi. 

22. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang 
(peristiwa) ini, maka Kami singkapkan tutup 
(yang menutupi) matamu, sehingga peng- 
lihatanmu pada hari ini sangat tajam. 

23. Dan (malaikat) yang menyertainya ber¬ 
kata, "Inilah (catatan perbuatan) yang ada 
padaku" 

24. (Allah berfirman), "Lemparkanlah oleh- 
mu berdua ke dalam neraka Jahanam, se¬ 
mua orang yang sangat ingkar dan keras 
kepala, 

25. yang sangat enggan melakukan keba- 
jikan, melampaui batas, dan bersikap ragu- 
ragu, 

26. yang mempersekutukan Allah dengan 
tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam 
azab yang keras." 

27. (Setan) yang menyertainya berkata 
(pula), "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesat¬ 
kannya, tetapi dia sendiri yang berada da¬ 
lam kesesatan yang jauh." 

28. (Allah) berfirman, "Janganlah kamu ber¬ 
tengkar di hadapan-Ku, dan sungguh, dahu¬ 
lu Aku telah memberikan ancaman kepa- 
damu." 

29. Keputusan-Ku tidak dapat diubah, dan 
Aku tidak menzalimi hamba-hamba-Ku" 

Balasan terhadap Amal yang Baik dan Perbu¬ 
atan yang Jelek 

30. (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami ber- 
tanya kepada Jahanam, "Apakah kamu 
sudah penuh?" la menjawab, "Masih adakah 
tambahan?" 

31. Sedangkan surga didekatkan kepada 
orang-orang yang bertakwa pada tempat 
yang tidak jauh (dari mereka). 

32. (Kepada mereka dikatakan), "Inilah 
nikmat yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) 
kepada setiap hamba yang senantiasa 
bertobat (kepada Allah) dan memelihara 
(semua peraturan-peraturan-Nya). 

33. (Yaitu) orang yang takut kepada Allah 
Yang Maha Pengasih, sekalipun tidak keli- 
hatan (olehnya) dan dia datang dengan hati 
yang bertobat, 

34. masuklah ke (dalam surga) dengan 
aman dan damai, itulah hari yang abadi." 

35. Mereka di dalamnya memperoleh apa 
yang mereka kehendaki, dan pada Kami ada 
tambahannya. 

























































€ 


520 


51. AZ-ZARI¥AT 

(AngtnYang Menerbangkan) 




Ancaman terhadap Orong-orangyang Meng- 
ingkari Hari Berbangkit 

36. Dan betapa banyak umat yang telah 
Kami binasakan sebelum mereka, (padahal) 
mereka lebih hebat kekuatannya daripada 
mereka (umat yang befakangan) ini. Mereka 
pernah menjelajah di beberapa negeri. 
Adakah tempat pelarian (dari kebinasaan 
bagi mereka)? 

37. Sungguh, pada yang demikian itu pasti 
terdapat peringatan bagi orang-orang yang 
mempunyai hati atau yang mengguna- 
kan pendengarannya, sedang dia menyak- 
sikannya. 


38. Dan sungguh, Kami telah menciptakan 
langit dan bumi dan apa yang ada antara 
keduanya dalam enam masa, dan Kami 
tidak merasa letih sedikit pun. 

39. Maka bersabarlah engkau (Muhammad) 
terhadap apa yang mereka katakan, dan 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu se¬ 
belum matahari terbit dan sebelum terbe- 
nam. 


40. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada 
malam hari dan setiap selesai salat. 

41. Dan dengarkanlah (seruan) pada hari 
(ketika) penyeru (malaikat) menyeru dari 
tempat yang dekat. 

42. (Yaitu) pada hari (ketika) mereka men- 
dengar suara dahsyat dengan sebenarnya. 
Itulah hari keluar (dari kubur). 

43. Sungguh, Kami yang menghidupkan 
dan mematikan, dan kepada Kami tempat 
kembali (semua makhluk). 

44. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi terbelah, 
mereka keluardengan cepat.Yang demikian 
itu adalah pengumpulan yang mudah bagi 
Kami. 

45. Kami lebih mengetahui tentang 
apa yang mereka katakan, dan engkau 
(Muhammad) bukanlah seorang pemaksa 
terhadap mereka. Maka berilah peringatan 
dengan Al-qur'an kepada siapa pun yang 
takut kepada ancaman-Ku. 



AZ-ZARIYAT 

Makkiyyah 
Sytah ke-51 60 ays? 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengaslh, 
Maha Penyayang. 


PENEGASAN TENTANG HARI BERBANG¬ 
KIT 

1. Demi (angin) yang menerbangkan debu, 

2. dan awan yang mengandung (hujan), 

3. dan (kapal-kapal)yang berlayar dengan 
mudah, 

4. dan (malaikat-malaikat) yang membagi- 
bagi urusan, 

5. sungguh, apa yang dijanjikan kepa- 
damu pasti benar, 

6. dan sungguh, (hari) pembalasan pasti 
terjadi. 


Surah Ke-51 


JuzKe-26 


11 h Iff wm w 

I o-i b\ 0 & *0^4 

M kana limang lazikra fizalika^ inna mim matii?(in) bal fil-bilad(i) 

/ ada bagi siapa benar-benar (ter- Dada vana sesuna- tempat lari adakah dalam be- 

yang da pat) peringatan 

-w 




-J 


lUi 


5Y 


n 


mm mw mm fjp mrm 

. >4'< t v *>' 4'Y'f ’ >'Si 

^ 1 

fa naqqabu bajsyan minhum asyaddu 'hum ming qarnin qablahum ahlakna wa kam 

1/aI/i i l^hlh frtsiH ah ah Harium^t- tm K^mttAlah rlan hprar 


maka mereka kekuatan 
menjelajah 

- w 


Kami telah 
membinasakan 


a kam 
dan berapa 
banyak 


S, f 


fi zalika 
pada yang 
demikian 


inna mim mahT$(in) 

sesung- wOj tempat lari 

guhnya (dari kebinasaan) 


fil-bilad(i) 
dalam be- 
berapa negeri 


\j~5Ao- J JL 4 ^0) jAj 

b knUn urn i - i XAIU Kl IU/3 


khalaqnas 
Kami telah 
menciptakan 


wa laqad 
dan 

sungguh 


{37} 


syahTcf(un) 

menyaksikan 


wa huwa 
dan dia 


}\ <1% *f 


sam'a alqas au qalbun lahu 

pendengaran dia meng- atau hati baginya 
gunakan 


\LJC £j Pi &>% 

massana wa ma ayyam(iw) fisittati ^ bainahuma wa ma wal-arda samawati 

menimpa dan hari dalam enam (ada) di antara dan apa dan bumi 

" " 1 ‘ keduanya yang 


Kami 


tidak 




raSbika bihamdi 

Tuhanmu dengan 

memuji 


wa sabbih 
dan bertasbihlah 


ma yaquluna 
apa yang 
mereka katakan 


'ala fa§bir 

atas maka 

bersabarlah 



v *T[3bla tulu'isy 
sebelum 
terbit 


fa safcf&h-hu 
maka bertasbih¬ 
lah kepada-Nya 


''Wa minal-laili 
dan dari (sebagian) 
malam hari 


/"N 

o 

{39} 


PX& pm 


wa qablal gurub(i) 
dan sebelum 
terbenam (ashar) 


syamsi 

matahari 

(subuh) 


«v 


Sc 

Inim makaning qarib(in) 
dari tempat 
yang dekat 




v* 

ILI t 1 ' 


yunadil-munadi 
menyeru orang 
yang menyeru 


pi 

yauma 

(pada) 

hari 


vvastami' 
dan dengar- 
kanlah(seruan) 


0Jj>^' jfrjj 

sujud(i) wa adbaras 

{40} sujud dan 

(shalat) sesudah 




inna 
sungguh {42} 
Kami 


o u 


huruj(i) 
keluar 
(dari kubur) 


yaumul zalika 
hari demikian 

itu 


biftiaqq(i) saihata 

dengan suara keras 

sebenarnya 


yasma'una? yauma 

mereka hari {41} 

mendengar 


tan 






ar^u 

bumi 



r>. -3' 

yauma 

pada hari {43} 


a\j 

ma§Tr(u) wa ilainal 

tempat dan kepada 

kembali Kami 


> ^ 


‘f 0-. 

wa numltu niihyT nabmi 

dan mematikan meng- KamJ 

hidupkan 


^ 4 'p & 


A 


w 

yaquluna bima a'lamu nahnu yaslr(un) 

mereka dengan lebih Kami {44} (adalah) 

katakan apa yang mengetahui mudah 


iili Ti: 


'alaina 

atas 

kami 


'IrU 

hasyrun zalika sira'a(n) ' anhtfllff 
pengum- demikian dengan dari 

pulan itu cepat m.ereka 


9 e-sW oijDL rr 

yakhafu may Dil-qur'anr’ 
takut orang dengan 
yang (Al-Qur'an) 


X" 

<^1 IAJ 


r A ni waldd) 
l' 4,3 / ancaman-Ku 


fa zakkir 
maka berilah 
peringatan 


bijabbar(in) 'alaihim apta wama I 

seseorang atas kamu dan .1 

pemaksa mereka (Muhammad) tidaklah 






B & 


rahlm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


- 

w lr~ 

yusra(n) 

{3} dengan 
mudah 


c4 M 

fal-jariyati 
dan kapal-kapal 
yang berlayar 


? g 


{ 2 } 


7W 

yz 

!Af 

wiqratrj) 

dengan 

berat 


ir 


cJULli© t 


fa!-hamilati 
dan awan (yang 
membawa hujan) 


{ 1 } 


zarwa(n) 

debu 




waz-zariyati ■ 
demi(angin) ya n 9 
menerbangkan^. 


3¥ 

iawaqTfun) -dlna 
{gj pasti (hari) pem- 
terjadi balasan 


H7TTT " W 

CM) ob • 3 ; (JjUsJ OJCCy u\ 

wa innad ^ lasadiq(uw) 
dan { 5 } 


pasti benar 


tu'aduna innama 
dijanjikan sungguh 
pada kalian apa yang 


3 pi 

^ amra(n) 
{4} urusan 


* - - -m 



Wirmi 

Gunnnh 






&- 

w- 


fal-muqassimati 
dan (malaikat-malaikat) 
yang membagi-ba gi j 

5,fl4*h- Tavvllrtll 
nn,>cfdAyftjrt» hiurf 





































































O’ 4 ^ c ' c£U>; \J^J Sr^ -5 ^Lt^l 


man 'anhu yu'faku 

siapa darinya dipaling- 
yang 


^ ' 

mukhtalif(iy) laftqautim tnnakum 
dipaling- {8} yang ber- benar-benar sungguh {7} jalan-jalan (yang) demi langit 
kan beda-beda dalam perkataan kalian _ mempunyai _ 

Q&jZi & 0 

sahun(a) flgamratiri num al-laztna kharrasun(a} qutilal ufik(a) 


hubuk(i) zatil was-sama'i 

jalan-jalan (yang) demi langit 

mempunyai 


. 


0 v ; 

{ 11 } 


dalam 

kebodohan 


mereka orang-orang { 10 } orang-orang yang terkutuk- 
yang_banyak berdusta lah 


{9} dipaling- 

kan 


*a< 

i' r f* fJi ^4* Q>^ 

zuqu yuftanun(a) ^'alan-nari hum yauma dinft) yaumud ayyana yas’aluna 

rasakanlah {13} diazab di atas mereka (pada) l * pembalasan hari kapan- mereka 

neraka hari kah bertanya 


{ 12 } 

pembalasan hari 

ww 


mereka 
bertanya 


,!>' 1 > >- * -It |<1 X". ”• 

jj Mi IjJb 

ftjannatiw muttaqlna innal- tasta'jilun(a) bihT kur[tum lazl hazal fitnatakum 

(berada) orang-orang sesung- {14} minta dengan- kalian yang inilah siksaan 

dalam surga yang bertakwa guhnya disegerakan nya kalian 




JB H tl\ BT 

0 **’. "?< ***>-8^ =*> Ur* 

J-s 'jpo 

muhsimn(a) zalika qabla kanu Innahum rabbuhum ’maatahum akhizina 

berbuat itu sebelum mereka sungguh Tuhan apa yang mem- mereka 

baik(di dunia)mereka mereka berikan pada mereka men jambil 


/*% H 

wa'uyun(in) 
{15} dan mata 


— —-- Wii 

bjjAjtLuA gP jbj %y*J \yo : W 

yastagfirun(a) num wa bil-ashari T* W ' rna yahja'un(a) ^minal-lailt qaltlam kanu 
memohon mereka dan pada {17} mereka tidur dari malam sedikit mereka {16. 

akhir malam 


mereka {16} 


ayatul wafil-ardi 

(terdapat) tanda-tanda dan dibumi 

(kebesaran Allah) 


{19} 




«rnk* 


wal-mabrum(t) lis-sa’ili 
dan orang yang bagi orang 
tidak meminta yang meminta 

T-I 


5 ^ 

ftaqqul 

(ada) 

hak 


w: 


SA 


wafiamwalihim 

dan dalam {18} 

harta mereka 


I 0 ) cy£Jizy&\ *5^ 


nzqukum wa fts-sama'i 
rezeki dan dilangit 

kalian 


{21} 


afala tub?irun{a) 
maka apakah kalian tidak 
memperhatikan 


wa ft apfusikum 
dan dalam 
diri kalian 


{ 20 } 


lil-muqinTn(a) 
bagi orang-orang 
yang yakin 


7**ra »: va 7 

$2\5 $i S3 % jp% J2\ C 

5 Ishsnnnm i ru-i a h m w/al-avHi wma'i fa wa rahhic fiVaHfmfal warns 


annakum misla laftaqqum innahu wal-ardi 

apa yang bahwa- seperti benar sungguh ia (apa dan bumi 
sanya kalian yang dijanjikan) 


sama'i fa vya rabbis 
(pemilik) maka demi {22} 
langit_Tuhan 


tu'adunte) wa ma 

kalian dan apa 

dijanjikan_yang 


0 

mukramln(a) 

{24} yang dimuliakan 


i£2S\ 'M 

ukramtnfai MKrAhim; 


*/ 


, ' 7 ^ & S y. 

ctLol 


> 


ibrahimal 

Ibrahim 


& 


ib a tb a | 

mungkarun(a) qaumum saldm(un) qala sa!ama(n) fa q^lO 'alaihi dakhaiu \z Ay 

yang tidak kaum selamat dia selamat lalu mereka atasnya mereka ketika 


daifi 

(tentang) 

tamu 


hadfeu 

cerita 


ataka ha I 

telah sampai apakah 
kepadamu 


i rr • 

{23} 


o&Ai " 

tar)viqun(a) 

ucapkan 


\y* 

lalu dia pergi {25} 
diam-diam 


yang tidak kaum selamat dia 
dikenal (orang-orang) _ berkata 


\ jli 0 iCS 



ta’kuiun(a) ala qala 
kalian mengapa dia 
makan tidak berkata 


llaihim fa qarrabahu 
kepada lalu didekat- {26} 
mereka kannya 


samlnOn) ^bf'ijlirj faja’a ilaahlihT 

gemuk dengan (daging) anak lalu dia kepada 

sapi (yang dipanggang) datang keluarganya 


~b \> A ’’/.-si 


'alim(in) bigulamin wa basysyarOhu latakhaf qSlu khifah(tan) 

yang dengan seorang dan mereka beri dia janganlah mereka takut 

pandai anak_kabargembira kamu takut berkata 


minhum fa’aujasa 

dari maka dia (Ibrahim) 
mereka merasa 


”— -1*9- 7 -V^l 

& -36 Zp 

’aqlm(uri) 'aiuzun waqalat wajhaha fasakkat ff$arratin (im)ra'atuhU fa’aqbalatim 

P 


'ajuzun wa qalat wajhaha 
yang (aku ini) dan dia wajahnya 

mandul perempuan tua berkata 


fa $akkat 
lalu ia 
menepuk 

V9 


ft $arratiq (im)ra'atuhU fa’aqbalatim 
memekik istrinya lalu datang 


{27} 

■ fA 

w 

{28} 


£} yt J6 \ji 


ro m 7 alim(u) 

Maha 


Mengetahui 


baktmul huwal 

Maha Bijaksana Dia 



innahu rabbuk(i) kazaliki qSIO 

sungguh Tuhanmu berfirman demikianlah mereka 
dia berkata 


Mlmi 


OMlqjuruN 


MiutU iLilit rriu rCTTTTiT 

M»d«i f*.l*h T*»vHUh 
Mndd UVfi/ib maStAlill 
- *+ M iiM iajTfr 
M«ddF«r<| 



51 . az-zAriyAt I 521 

^ (Angin Yang Menerbangkan)j^ 

7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,^ 

8. sungguh, kamu benar-benar dalam ke- 
adaan berbeda-beda pendapat,8i2) 

9. dipalingkan darinya (Al-Qur'an dan Rasul) 
orang yang dipalingkan. 

10. Terkutuklah orang-orang yang banyak 
berdusta, 

11. (yaitu) orang-orang yang terbenam da¬ 
lam kebodohan dan kelalaian, 

12. mereka bertanya, "Kapankah hari pem¬ 
balasan itu?" 

13. (Hari pembalasan itu ialah) pada hari 
(ketika) mereka diazab di dalam api neraka. 

1 4. (Dikatakan kepada mereka), "Rasakanlah 
azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu 
minta agar disegerakan." 

15. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
takwa berada di dalam taman-taman (surga) 
dan mata air, 

16. mereka mengambil apa yang diberikan 
Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya me¬ 
reka sebelum itu (di dunia) adalah orang- 
orang yang berbuat baik; 

17. mereka sedikit sekali tidur pada waktu 
malam; 

18. dan pada akhir malam mereka memohon 
ampunan (kepada Allah). 

19. Dan pada harta benda mereka ada hak 
untuk orang miskin yang meminta, dan 
orang miskin yang tidak meminta. 

20. Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebe¬ 
saran Allah) bagi orang-orang yang yakin, 

21. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka 
apakah kamu tidak memperhatikan? 

22. Dan di langit terdapat (sebab-sebab) 
rezekimu dan apa yang dijanjikan kepada¬ 
mu. 

23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sung¬ 
guh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi 
seperti apa yang kamu ucapkan. 

KISAH TENTANG UMAT-UMAT YANG DA¬ 
HULU YANG MENDUSTAKAN PARA NABI 

24. Sudahkah sampai kepadamu (Muham¬ 
mad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malai- 
kat) yang dimuliakan? 

25. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tem- 
patnya lalu mengucapkan, "Salomon (salam)" 
Ibrahim menjawab ,"Salamun (salam)"(Mereka 
itu) orang-orang yang belum dikenalnya. 

26. Maka diam-diam dia (Ibrahim) pergi me- 
nemui keluarganya, kemudian dibawanya 
daging anak sapi gemuk (yang dibakar), 

27. lalu dihidangkannya kepada mereka 
(tetapi mereka tidak mau makan). Ibrahim 
bertanya, "Mengapa tidak kamu makan?" 

28. Maka dia (Ibrahim) merasatakutterhadap 
mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu 
takut," dan mereka memberi kabar gembira 
kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak 
yang alim (Ishaq). 

29. Kemudian istrinya datang memekik (ter- 
cengang) lalu menepuk wajahnya sendiri 
seraya berkata, "(Aku ini) seorang perempu¬ 
an tua yang mandul." 

30. Mereka berkata, "Demikianlah Tuhan¬ 
mu berfirman. Sungguh, Dialah Yang Maha- 
bijaksana, Maha Mengetahui." 


811) Garis edar bintang, planet dan benda-benda 
angkasa lainnya. Adapula yang mengartikan 
ZatH hubuk dengan " mempunyai ciptaan yang 
bagus," "mempunyai hiasan bintang-bintang," atau 
"mempunyai bangunan yang kokoh." 

812) Berbeda-bedanya pendapat kaum musyrikin 
tentang Nabi Muhammad saw. dan Al-Qur'an. 





















































31. Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah urusanmu 
yang penting wahai para utusan?" 

32. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami 
diutus kepada kaum yang berdosa (kaum 
Lut), 

33. agar kami menimpa mereka dengan ba¬ 
tu-batu dari tanah (yang keras), 

34. yang ditandai dari Tuhanmu untuk 
(membinasakan) orang-orang yang melam- 
paui batas."8i3) 

35. Lalu Kami keluarkan orang-orang yang 
beriman yang berada di dalamnya (negeri 
kaum Lut) itu. 

36. Maka Kami tidak mendapati di dalamnya 
(negeri itu), kecuali sebuah rumah dari 
orang-orang muslim (Lut). 

37. Dan Kami tinggalkan padanya (negeri 
itu) suatu tanda8i4) bagi orang-orang yang 
takut kepada azab yang pedih. 

38. Dan pada Musa (terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya 
kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat 
yang nyata. 

39. Tetapi dia (Fir'aun) bersama bala ten- 
taranya berpaling dan berkata, "Dia adalah 
seorang penyihiratau orang gila." 

40. Maka Kami siksa dia beserta bala ten- 
taranya, lalu Kami lemparkan mereka ke da- 
lam laut, dalam keadaan tercela. 

41. Dan (juga) pada (kisah kaum) Ad, ketika 
Kami kirimkan kepada mereka angin yang 
membinasakan, 

42. (angin itu) tidak membiarkan suatu apa 
pun yang diiandanya, bahkan dijadikannya 
seperti serbuk. 

43. Dan pada (kisah kaum) Samud, ketika 
dikatakan kepada mereka, "Bersenang-se- 
nanglah kamu sampai waktu yang ditentu- 
kan." 

44. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhannya, maka mereka disambar 
petir sedang mereka melihatnya. 

45. Maka mereka tidak mampu bangun dan 
juga tidak mendapat pertolongan, 

46. dan sebelum itu (telah Kami binasakan) 
kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum 
yang fasik. 

47. Dan langit Kami bangun dengan tangan 
(Kami), dan Kami benar-benar meluaskan- 
nya. 

48. Dan bumi telah Kami hamparkan; maka 
(Kami) sebaik-baik yang menghamparkan. 

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan ber- 
pasang-pasangan agar kamu mengingat 
(kebesaran Allah). 

50. Maka segeralah kembali kepada (me- 
naati) Allah. Sungguh, aku seorang pemberi 
peringatan yang jelas dari Allah untukmu. 

51. Dan janganlah kamu mengadakan tu- 
han yang lain selain Allah. Sungguh, aku 
seorang pemberi peringatan yang jelas dari 
Allah untukmu. 


813) Batu-batu itu diberi tanda dengan nama orang 
yang akan dibinasakan. 

814) Batu-batu yang bertumpuk-tumpuk yang 
dipergunakan untuk membinasakan kaum Lut. Ada 
pula yang mengatakan sebuah telaga yang airnya 
hitam dan busuk baunya. 


ii , vj — ywf 


iJS qaumirn 
kepada 
kaum (sodom) 


ursiina 

diutus 


0 I £1 

inna qalu mursalun(a) 

sungguh mereka {31} para utusan 

kami berkata (para malaikat) 


ayyuhal 

wahai 


khatbukum 

urusan 

kalian 


li 3li® 


fama qala 
maka (Ibrahim) 
apakah berkata 


—w- v w w ~ _ v - **: 

; XTj A , rr ., 


iqda rabbika musawwamatan 

di sisi yang {33} 

Tuhanmu_ditandai 


min tTn(im) 
dari tanah 


bijaratam 

batu-batu 


'alaihim iinursila 

atas agar kami 

mereka kirimkan 

TO 


{32} 


mujnminta) 

yang 

berdosa 


wajadnl fama minal-mu'mmin(a) fiha* kana mang fa'akhrajna lil-musrifm(a) 

Kami maka {35} dari orang- di da- dia orang maka Kami {34} bagi orang-orang yang 

riapaLl tidak oranq yang beriman lamnya _ yang _ keluarkan _ melampaui batas 

-- vv —: :zT : ri 


oj* U4 JJ. aj) \£j>j fe Hi 


yakhafunal 

takut 


lil-lazina 
bagi orang- 
orang yang 


ayatai 

tanda 


flha 

di da¬ 
lamnya 


wa tarakna minal-muslirmn(a) gaira baitim fiha 

dan Kami {36} dari orang-orang muslim kecuali di da- 

tin ygalkan (yang berserah diri)rumah lamnya 


- —- - WM - - ^ 

izj a 0 21 V 1 vixii 

iutfanim ila fir'auna arsalnahu ia wa fi musa r-a- 7 i alTm(a) 'azabal 

lenqan kepada Kami meng- ketika dan pada 137} yang azab 

Fir'aun 


^bisuttanim 

dengan 

keteranoan 


arsalnahu 
Kami meng- 


wa fi musa 
dan pada 
Musa 


alTm(a) 

yang 

pedih 


wajunudahu fa'akhaznahu majnun(un) au 

dan bala maka Kami , {39} orang atau 
tentaranya siksa dia (Fi r'aun) _gila_ 


i , e< \s< - C: - .• - 

Sy± • ays 


sahirun 

tukang 

sihir 


wa qala 
dari nyala 
api neraka 


birukntm fa tawalla 
dengan maka dia 
tentaranya berpaling 


mublnfm} 
{38} y an 9 

nyata 


QL?' 'A P&J ^ 

fr miiITm/i in\ un hinuca -si fanaha7nahinri 


rihal 

angin 


'alaihimur 

atas 


arsaina 

Kami 

kirimkan 


wa ft 'adin mulTm(un) wa huwa 

dan pada {40} (dalam keadaan) dan 
kaum 'Ad tercela dia 


ril-yammi , „ Vanabaznahum 
ke dalam lalu Kami lemparkan 
laut mereka 


V), c» t fpir* 

mM la'aiathii ills 'alaihi atat matazaru »aaTm(a) 


IBP . 

kar-ramTm(i) 
{42} seperti abu 


ja'alathu 
ia jadi- 
kannya 


ilia 

kecuali 


'alaihi 

atasnya 


atat 

ia 

melanda 


mig syarin 
dari 
sesuatu 


ma tazaru 
(angin itu) {41} 
tidak membiarkan 


faqTm(a) 
yang mem¬ 
binasakan 


» A*' \ 9 '"- /!*N ® 9 A 'p- ’ t 

'Jr** '\A/' igb? ^ (*-* Si *1 


rabbihim 'an amri 
Tuhan (terhadap) 

mereka perintah 


U IV 


fa'atau 
maka mereka 
angkuh 


bin(in) 
waktu (yang 
di tentukan) 


hstta 

hingga 


tamatta'u 

bersenang- 

senanglah 


lahum qtla 
pada dikatakan 
mereka 


wa fi samuda 
ketika dan pada 
Samud 


mingqiyamiw famastata'u yanzurun(a) wa hum $a'iqatu fa'akhazathumus 

bangun maka mereka {44} melihat (sedang) petir maka menyambar 

mm 


maka mereka 
tidak(mampu) 


{44} 

mm i« ,««vn > _ o mm 

XaJ> \y\S=s Sis 

qaumaq kanu ihnahum mingqabl(u) nuhim wk qauma mufjtasirm(a) kanu wa mi 

kaum mereka sungguh dari Ndh d an {45} mendapat mereka onm 


(sedang) 

mereka 


maka menyambar 
mereka 


mereka 

(adalah) 


sungguh 

mereka 


ming qabl(u) 
dari 

sebelumnya 


mendapat 

pertolongan 


mereka dan 

adalah tidak 


- T 9 D W —a 

vm''Ov 9 >1 i A Ar**' AA <z- i 

Oy*-Sy^ ujj SSi XeA'j AyyA 


wahflrda 
dan bumi 


{47} 


lamusi'un(a) wa inna bi'aidivz banainaha was-sama’a 
benar-benar dan sungguh dengan Kami dan langit 

meluaskan Kami _ kekuasaan bangun ia _ 


{46} 


yang fasik 


biU- S^^cxiJ Sm ^-LaLJi 

t.L^L_ ^ mUa l^i ill; fahi'rYi^l fai*ac\/n5h5 1 

{48} 




zaujaini 

berpasang- 

pasangan 


khalaqna 

Kami 

ciptakan 


syaiin 
sesuatu 


wa ming kulli 
dan dari 
segala 


mahidun(a) 
yang meng¬ 
hamparkan 

BT 


fani'mal 
maka se- 
baik-baik 


farasynSha 
kami ham- 
parkannya ^ 


> ” ..r > 9 ™„tA 7! *X\ ii o AaI 


w 

r 

{50} 


mubinlun) nazirum minhu lakum 

y^rig 

nyata peringatan Nya 


kalian (Rasulullah) 


ilallah(j) 
a da 
Allah 


fafirru 

maka 

segeralah 


tazakkarDn(a) 
IAQ\ ingat (pada 
1 1 kebesaran Allah) 



_ “ :*»: ~ vip ~z~ w» ~ r 

£/ SyS J-S 6} AA \jSScSj 

mubinlun) nazirum minhu lakum inni akhar(a) ilahan ma'allaHP wa la taj'alu 


mubin(un) nazirum 
{51} yang pemberi 
jelas peringatan 

V 


minhu lakum inni akhsr(a) 

dari- bagi sungguh aku yang 

Nya kalian (Rasulullah) lain 



ma atiahi wa ia taj aiu iy 

bersama dan janganlah kalia’AJ 
Allah menjadikan^ 


rtfirdtf Silrtit TflWlUli 
M«ddiMim 








































































ty* ji jf- Vi # JK 

=aii cshifnn n=ili i 1115 m i r ci 1 1 i r\ 'minn mKlihim I -i -*+-^1 L-'.'4^l !l/>*t 


majnun(un) au sabirun qalu IliS 

orang atau tukang mereka kecuali 

gila 


MW VW 


mir rasulin ming qablihim lazma ma atal kazalika 

dari rasul sebelum orang-orang tidak demikian- 

mereka yang datang lah 


~—j :— mw 

,-f sT o-i 


-'ll i it Y S iC'C'fO 

o' Uj oyn> >ja Jb J* ^ 

anta fama ''anhum fa tawalla ___ tagun(a) qalimuq ’ hum bal bih{T) atawa$au 

apakah mereka {52} 
saling berwasiat 


aqta fama '"annum ta tawalla tagun(a) qalimuq 

ftafflii maka dari maka berpaling- {53} melampaui kaum 

tidaklah mereka lah eng kau _ batas _ (yang) 




wa ma 

dan {55} 

tidaklah 


' 

mu’minTn(a) 
(bagi) orang- orang 
yang beriman 




tsqfa'ul 

memberi peringatan 

manfaat itu 


hum bal bih(T) 
mereka bahkan dengan- 
nya 

H — 

5j» 

fa'innaz wazakkir 

maka dan berilah 
sungguh peringatan 


. ot y ^ 

CTmalum{tn) 
/ejl orang yang 

l J tercel a 


-£J&? 


r>» 


»• 


¥*» 


mirrizqiw minhum 

dari dari 

rezeki mereka 


VM -- - MW 

0 yjsa ^ y.i £& 

maljrTdu T liya'budun(i) ilia wal-iqsa jinna" khalaqtul 

Aku tidak {56} supaya mereka kecuali dan jin Aku 

menghendaki 1 * ‘ " " 


menyembah-Ku 


sii$i 


matin(u) 

yang 

kokoh 


zul-quwwatil 

mempunyai 

kekuatan 


razzaqu 
Maha Pemberi 
rezeki 


huwar innallaha 
Dia sesungguhnya 
Allah 


UP Vi 

PJU14 2J 


ciptakan 


Vfi/H 

yut'imunlO 

{57} mereka mem¬ 


beri Aku makan 


4,' 13 

ay urtcfu wa 

bahwa Aku meng- dan 
hendaki tidak 


c& ou 0 

?alamu lil-lazTna fa'inna 
zalim bagi orang- maka {58} 
orang yang sungguh 1 J 



rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


- VV — MW — a - MW - o - 

/N h S*\ V H »\*W' 


wal-baitii- 
dan Bait 


{3} 


mansyur(iw) 
yang terbuka 


fT raqqim 
dalam 
lembaran 


{ 2 } 


mastur(in) 
yang tertulis 


wa kitabim 
dan Kitab 


m 


wat-tur(i) 

Demi 

bukit (Tur) 


t\ ^ W oLilj (T; Jy**^ 


inna masjur(i) 

sungguh yang ber- 


gelombang 


'wal-bahril 
dan laut {5} 


%*& 

sama'u 

langit 






Jy^ tr- 

tamurus yauma 


U ,, MW 

9 

■ A - **’ 

VO 


marfu'(i) 
yang di- 
tinggikan 


"J Vi/ 

was-saqfil 

dan atap {4} 


ma'mur(i) 

Al-Ma'mur 


bergoncang 


pada 

hari 


mTrf dafi'(iy) 
{g} dari yang 




menolak 


ma lahu 

tidak ada {7} 
baginya 


lawaqi'(um) rala^ika 
pasti 
terjadi 


Tuhanmu 


'azaba 

azab 




uujxaAJ -O o 

... ^ J# £ o,. 

lil-mukazzibTn(a) yauma'izil 


bagi orang- orang 
^J/anq mendustakan 


pada hari 
itu 


3y* 'O’ _ 

fawailuy saira(n) jibalu 

maka ke- {10} sungguh-sungguh gunung- 

celakaan_berjalan_gunung 


v£, ( 


V—/ 

wa iasTrul ^ 

dan {9} 

berjalan 


maura(w) 

goncangan 


/Qi 

i IS n^rt 
ke neraka 


O O 

yuda"una 
mereka 
didorono 


^ ABb. *■ *> /^N 

fJi csj\ %$} 

yauma yal'abun(a) ^fikhaudiy hum al-lazma ^ 

bermain 


yauma 

pada {12} 




^ khaudiy ' 
dalam 
kesesatan 


hum al-lazma 
mereka orang-orang {11} 

y an 3 


ilSl .^0 V, U- 

tukazzibun(a) biha kuqtum latr narul hszihin- da"a(n) ’jahannama 

{1 4 } mendustakan padanya 


kalian 


da"a(n) ’jahannama 
{13} (dengan) dorongan Jahanam 


(sekuat-kuatnya) 


1 




52. Demikianlah setiap kali seorang rasul 
yang datang kepada orang-orang yang 
sebelum mereka, mereka (kaumnya) pasti 
mengatakan, "Dia itu pesihir atau orang gila" 

53. Apakah mereka saling berpesan tentang 
apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka 
adalah kaum yang melampaui batas. 

54. Maka berpalinglah engkau dari mereka, 
dan engkau sama sekali tidak tercela. 

55. Dan tetaplah memberi peringatan, kare- 
na sesungguhnya peringatan itu berman- 
faat bagi orang-orang mukmin. 

56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan agar mereka beribadah kepada- 
Ku 

57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit 
pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki 
agar mereka memberi makan kepada-Ku. 

58. Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki 
yang mempunyai kekuatan lagi sangat 
kokoh. 

59. Maka sungguh, untuk orang-orang yang 
zalim ada bagian (azab) seperti bagian te- 
man-teman mereka (dahulu); maka jangan- 
lah mereka meminta kepada-Ku untuk me- 
nyegerakannya. 

60. Maka celakaiah orang-orang yang kafir 
pada hari yang telah dijanjikan kepada me¬ 
reka (hari Kiamat). 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 


SUMPAH-SUMPAH YANG MENANDASKAN 
BAHWA AZAB ALLAH PASTI DATANG 
KEPADA ORANG-ORANG YANG MENDUS¬ 
TAKAN. DAN KARUNIANYA PASTI AKAN 
DILIMPAHKAN KEPADA ORANG-ORANG 
YANG BERTAKWA 

1. Demi gunung (Sinai), 

2. dan demi Kitab yang ditulis, 

3. pada lembaran yang terbuka, 

4. demi Baitulma'mur (Ka'bah), 315 ) 

5. demi atap yang ditinggikan (langit), 

6. demi lautan yang penuh gelombang, 

7. sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi, 
S.tidaksesuatu pun yang dapat menolaknya, 

9. pada hari (ketika) langit berguncang seke- 
ras-kerasnya, 

10. dan gunung berjalan (berpindah-pindah). 

11. Maka celakaiah pada hari itu bagi orang- 
orang yang mendustakan. 

12. Orang-orang yang bermain-main dalam 
kebatilan (perbuatan dosa), 

13. pada hari (ketika) itu mereka didorong 
ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. 

14. (Dikatakan kepada mereka), "Inilah ne¬ 
raka yang dahulu kamu mendustakannya" 

815) Riwayat Bukhari, Muslim dan tafsir Ibnu Kasir, 
rumah di langit ketujuh yang senantiasa diramaikan 
70.000 malaikat yang bertasbih. 





























































Surah Ke- 52 


JuzKe-27 



15. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu 
tidak melihat? 

16. Masuklah ke dalamnya {rasakanlah pa- 
nas apinya); baik kamu bersabar atau tidak, 
sama saja bagimu; sesungguhnya kamu ha- 
nya diberi balasan atas apa yang telah kamu 
kerjakan. 

17. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
takwa berada dalam surga dan kenikmatan, 

18. mereka bersuka ria dengan apa yang 
diberikan Tuhan kepada mereka; dan Tuhan 
memelihara mereka dari azab neraka. 

19. (Dikatakan kepada mereka), "Makan dan 
minumlah dengan rasa nikmat sebagai ba 
lasan dari apa yang telah kamu kerjakan" 

20. Mereka bersandar diatas dipan-dipan 
yang tersusun dan Kami berikan kepada me 
reka pasangan bidadari yang bermata indah. 

21. Dan orang-orang yang beriman, beserta 
anak cucu mereka yang mengikuti mereka 
dalam keimanan, Kami pertemukan me¬ 
reka dengan anak cucu mereka (di dalam 
surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit 
pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap 
orang terikat dengan apa yang dikerjakan- 
nya. 

22. Dan Kami berikan kepada mereka tam- 
bahan berupa buah-buahan dan daging dari 
segala jenisyang mereka ingini. 

23. (Di dalam surga itu) mereka saling meng- 
ulurkan gelas yang isinya tidak (menimbul- 
kan) ucapan yang tidak berfaedah ataupun 
perbuatan dosa. 

24. Dan di sekitar mereka ada anak-anak 
muda yang berkeliling untuk (melayani) me¬ 
reka, seakan-akan mereka itu mutiara yang 
tersimpan. 

25. Dan sebagian mereka berhadap-hadap- 
an satu sama lain saling bertegur sapa. 

26. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami 
dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah 
keluarga kami merasa takut (akan diazab). 

27. Maka Allah memberikan karunia kepada 
kami dan memelihara kami dari azab neraka. 

28. Sesungguhnya kami menyembah-Nya 
sejak dahulu. Dialah Yang Maha Melimpah- 
kan Kebaikan, Maha Penyayang." 

BANTAMAN-BANTAH AN ALLAH TERHADAP 
OCEHAN-OCEHAN KAUM MUSYRIKIN 

29. Maka peringatkanlah, karena dengan 
nikmat Tuhanmu engkau (Muhammad) bu- 
kanlah seorang tukang tenung dan bukan 
pula orang gila. 

30. Bahkan mereka berkata, "Dia adalah se¬ 
orang penyairyang kami tunggu-tunggu ke- 
celakaan menimpanya." 

31. Katakanlah (Muhammad), "Tunggulah! 
Sesungguhnya aku pun termasuk orang 
yang menunggu bersama kamu" 


bima hanFam 

dengan dengan 
apa yang puas 

Xwm—w*—— 

> >>''' 

s-Q-^rJDJ 

wa zawwajnahum 
dan kami jodohkan 
kepada mereka 


fasbirti 

maka bersabar- 
lah kalian 


i$!auha 
masuklah ke 
dalamnya (neraka) 


la tub$irun(a) 
tidak melihat 



l\ 

rqfcbuhum atihum 


Tuhan 

mereka 


memberikan 
pada mereka 


mar 


bima 
dengan 
apa yang 


rakihTna 
mereka 
bersuka ria 


haza afasihrun 
ini maka apakah 
sihir 

jf 

Iafa?bir0 au 

kalian tidak atau 

bersabar 

n 


oi 

muttaqTna innal 

orang-orang sesungguh- 
yang bertakwa nya 


ii i 1 v 


wasyrabu 

dan 

minumlah 


kulu 

makanlah {18} 




S i 9 L 

^ • 

jabTm(i) 

neraka 

jahim 


9jj 

'azaba! rabbuhum wa waqahum 
(dari) Tuhan dan meme- 

azab mereka lihara mereka 


ma$fufah(tin) 

yang 

tersusun 


'ala sururim 
di atas 
dipan 


muttaki’Tna 

mereka 

bersandar 


W 

{19} 


ta'malun(a) kuqtum 

kerjakan adalah 

kalian 


H- %w -- —-j-—-— 

\jr*\ 4 ; ^ 9 A 

albaqna bi'Tmanin zejrriyyatuhum wattaba'athum amanu wal-lazTna 'Tnfin) bihurin 


alhaqna 
kami pertemu- dalam ke- 
kan beriman adaan beriman 


urriyyatuhum wattaba'athum amanu wal-lazTna 'Tn(in) ^ bihurin 

keturunan dan mengikuti beriman dan orang- { 20 } yang ber- dengan 

mereka mereka orang yang mata indah bidadari 


"rr V -r^ 

4. '^tfXP ffifjp 4 ? prig* 

hima tullnmri’im min cvaiVinl min 'amnlihim ibtnihnm uua iiirrliAra^him' 


kasaba bima kullumri’im min syai'(in) mTn 'amalihim 

ia kerjakan dengan tiap-tiap sedikit pun dari perbuatan 

apa yang seseorang mereka 


if tr 


alatnihum wa ml zurriyyatahum 
Kami mengu- dan keturunan 

rangi mereka tidak mereka 


brf>im 

dengan 


Qy ll> 

varanflza'una yasytahun(a) mimma wa labmim bifakihatiw wa amdadnahum 

mereka saling {22} mereka dari apa dan dengan dan Kami {21} 

mengambilkan inginkan yang daging buah-buahan tambah mereka 

'Hp - ---- WV - 

so* f# @ dt 


gllm&nul 'alaihim 
pelayan atas 
mereka 

^r«r 


wa yatufu 
dan 

berkeliling 


wa 15 ta'$7m(un) fiha 

{23} dan tidak (ada) di da- 
perbuatan dosa _ lamnya 


la lagwurj ka'sal 

tidak ada gelas 

yang sia-sia 


Oy&-* yy 

vatasa r alun(a) '"alaba'diy ba'duhum waaqbala maknun(un) tu’lu'um lia'annahum 

mereka saling atas sebagian sebagian dan {24} yang mutiara seakan-akan 

bertegur sapa --‘ ' 


(jftA; 

rahlnfunj 

terikat 


ffha 
di da- 
I am nya 


atas sebagian 
yang lain 


sebagian 

mereka 




dan 
menghadap 


yang 

tersimpan 


mutiara seakan-akan 
mereka 


iahum 

bag! 

mereka 


tamannali&hu 
maka Allah 
memberi karunia 


. 9 > 

r\} {JOulLa 

musyfiqTn(a) 
orang-orang 
yang takut (neraka) 


{26} 


JOT 


« wi 


dalam ke¬ 
luarga kami 


qablu 

sebelum- 

nya 


kunna 

kami 


«fOT“ 

inna qdlu 

sungguh mereka {25} 
kami berkata 



samum(i) 
yang sangat 
panas (neraka) 


L~j9ju Ljlb 

'azabas wawaqana 'alaina 

(dari) dan Dia meme- atas kami 

azab lihara kami 


✓ 





fama 

kamu maka 

nikmat (Muhammad) tidaklah 



*?; 


rabTm(u) barrur Fiuwal innahu nad'uhiM 

ah {28} Maha Yang Maha melim- Dia sungguh menyeru- 

Penyayang pahkan kebaikan Dia Nya 


oyyi >1 tibj 


raibsh bifif natarabba$u sya'irun yaqufuna 

ragu-ragu dengan- kita tunggu- seorang mereka 

(kecefakaan) nya tunggu penyair berkata 


atau {29} 




wa la majnun(in) 
dan tidak 
orang gila 


^Jikahiniw'’^ raboika 

tukang Tuhan- 

tenung mu 




f minaMTautarabbi^Tnfa) 'ma'akum 

w 1 f termasuk orang-orang yang bersama 

menunggu (kehancuran kalian) kalian 


faTnnl 
maka sung¬ 
guh aku 





tarabba?u qut manun(i) 

tunggulah katakanlah {30} masa 

oleh kalian 

'■ i '•* 































































Vt'-- ^ 4 £■' A \ /■ A *> -I - ?*) S .'i>s.'i"f 

^J^A> (j^J_jA) j>l J Cijfi' U» /*A p ? "^. J^t/* 

lawwaldh(D) yaquluna am ** tagun(a) qaumun num am bihaia 1 ahlamuhum tamuruh 


%}\ 

taqawwalah(D) yaquluna am v tagun(a) qaumuq hum am bihaia 1 ahlamuhum ta'muruhum am 
ja mengada- mereka ataukah {32} yang melam- (adalah) mereka atau- dengan pikiran-pikiran memerintah atau- 
adakannya mengatakan paui batas kaum_kah ini _ mereka _ mereka kah 




tfiir 


kanu 

mereka 


ol £ 4 *. 


> 

ing mislihT 
jika serupa dengan- 


bihadTsim 

dengan 


yU» SB J. 


w 

falya'tu 

maka hendaklah { 33 } 


nya (Al-Qur'an) perkataan mereka datangkan 


la yu'minun(a) bal 
mereka tidak bahkan 

beriman 


;t @ A ii a ^ £& \$L ;1(n 


aqui 

mereka ataukah {35} 

menciptakan 

u 


khallqun(a) humul am syai’in min gairi 

yang menciptakan mereka atau sesuatu tanpa 

(diri mereka sendiri) (asal-usul) 


* Ti • 

, 

khuliqu am 
mereka ataukah {34} 
dictptakan 


" Wi w ^ ^ mm 

khaza'inu 'iridshum am la yuqinun(a) bal wal-argl(a) samSwati 

langit 


khaza'inu ’ 'ir|di 
perbendaharaan di sisi mereka ataukah {36} 


a yuqinun(a) 
mereka tidak 
meyakini 


■argl(a) 
dan bumi 


Y’y E-». 

6US 

faiya'ti fih(i) 
maka da- padanya 
tangkanlah 


- w - - - 

%\> ”>f a >> A 'a" 

p* r' B p dL 

yastaml'una sullamuy lahurn am musaitirun(a) numul am rablTil 


yastami 
mereka men 
dengarkan 


sullamuy 
tangga bagi atau 
mereka 


{37} 


musaitirun(a) 
yang berkuasa 


P 

aobika 
mereka atau Tuhan- 
mu 


k> > ''h >t < /$% \ir > s 

banun(a) wa lakumul bsnatu lahul am , mubtn(in) bisultanim mustami'uhum 

{ 39 } anak dan bagi anak bagi- ataukah 1331 yang dengan yang mendengar- 

laki-laki kalian perempuan Nya 1 1 nyata keterangan kan di antara mereka 


WP ij> (9 1# mm f*f 

/ < >*<Tt >> "f A /**\ <*\zli i^»'f 

ifahuitt gaibu 'iridahumul am ^00^ musaalun(a) mimmagramim 'fa hum ajran tas'aluhum am 


gaibu 'iridahumul 

lalu (pengetahuan) di sisi 
mereka yang gaib mereka 


musqalun(a) 
atau {40} terbebani 


magramim 
dari hutang 


ajraq 

maka upah kamu meminta atau 

mereka_kepada mereka 




makTdun{a) humul 

{42} orang-orang yang mereka 
1 s kena tipu daya (adalah) 


kafaru fal-laiTna kaida(n) yuriduna am yaktuburt(a) 

kafir maka orang- tipu mereka meng- atau {41} menuliskan- 

orang yang daya inginkan nya 


1^/ (Sjj Uc- 5jJ ^ 


kisfiim yarau 
gumpalan mereka 
a wan melihat 


wa ly 
dan 
jika 


V 

{43} 


yusyrikun(a) 

mereka 

sekutukan 


'amrna 
dari apa 
yang 


subbanallahi 

Mahasuci 

Allah 


gairullah(i) 

selain 

Allah 


ilahun lahum am 

tuhan bagi atau 

mereka 


m 

yul&q;u 

mereka 

menemui 


tl*- [Lgi* 

hatta fa zarhum ^ markum(un) sah^bum yaqulQ sSqitay minas-sama’i 

hingga makabiarkan- fAA\ yang bertumpuk- (itu adalah) mereka berjatuhan dari 

lah mereka 1 * tumpuk awan berkata_langit 


syai'aw kaiduhum 'anhum layu^rtT yauma 


sedikit tipu daya 
pun mereka 

u 


dari tidak 

mereka berguna 


0 

{45} 


O^A*«yai 

yu 5 'aqun(a) ^hi la±T yefumahumul 

mereka padanya yang hari 

dibinasakan mereka 


fys ^ si ! 5 ^ cwii 

wa l^kinna zalika duna 'azabaq ?alamu lil-lazTna 

akan (siksa) selain azab zalim bagi orang- 

tetapi itu orang yang 


Ol j ‘J\; 

wa inna yun 5 arun(a) wa la hum 


dan se- 
sungguhnya 


{46} 


ditolong 


dan mereka 
tidak 


[J i 1 f — U U: U UliriMALA aa U U ;l. a I r La 1 . 'a aa ' ^!aaUI fcA f aI/a a i-a ki i ►*v-i 


wasabbih bi'a'yunina fa'innaka rabbika lihukmi wa$bir 
dan ber- pada penga- maka sesung- Tuhanmu pada dan ber- {47} 

tasbihlah_wasan Kami guhnya kamu_ketetapan sabartah 




® # y^oij 

nujDm(i) wa idbaran- fasabbihhu wa minal-laili 

{ 49 } bintang- dan maka bertasbih- dan dari 

bintang terbenam lah kepada-Nya sebagian malam 


la ya'lamun(a) f ak4arahum 

tidak kebanyakan 

mengetahui_mereka 


© (J* 

^ taqum(u) hTna rabbika bihamdi 

{43} kamu ketika Tuhanmu dengan 

1 * bangun memuji 


•C3“ r ZOElk 

32. Apakah mereka diperintah oleh pikiran- 
pikiran mereka untukmengucapkan (tuduh- 
an-tuduhan) ini ataukah mereka kaum yang 
melampaui batas? 

33. Ataukah mereka berkata, "Dia (Muham¬ 
mad) mereka-rekanya." Tidak! Merekalah 
yang tidak beriman. 

34. Maka cobalah mereka membuat yang 
semisal dengannya (Al-Qur'an) jika mereka 
orang-orang yang benar. 

35. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal- 
usul ataukah mereka yang menciptakan (diri 
mereka sendiri)? 

36. Ataukah mereka telah menciptakan 
langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak 
meyakini (apa yang mereka katakan). 

37. Ataukah di sisi mereka ada perbendaha¬ 
raan Tuhanmu ataukah mereka yang berku¬ 
asa? 


38. Atau apakah mereka mempunyai tangga 
(ke langit) untuk mendengarkan (hal-hal 
yang gaib)? Maka hendaklah orang yang 
mendengarkan diantara mereka itu datang 
membawa keterangan yang nyata. 

39. Ataukah (pantas) untuk Dia anak-anak 
perempuan sedangkan untuk kamu anak- 
anak laki-laki? 

40. Ataukah engkau (Muhammad) meminta 
imbalan kepada mereka sehingga mereka 
dibebani dengan hutang? 

41. Ataukah di sisi mereka mempunyai (pe¬ 
ngetahuan) tentang yang gaib laiu mereka 
menuliskannya? 

42. Ataukah mereka hendak meiakukan tipu 
daya?Tetapi orang-orang yang kafir itu, jus- 
tru merekalah yang terkena tipu daya. 

43. Ataukah mereka mempunyai tuhan se¬ 
lain Allah? Mahasuci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan. 

44. Dan jika mereka melihat gumpalan- 
gumpalan awan berjatuhan dari langit, me¬ 
reka berkata,"ltu adalah awan yang bertum¬ 
puk- tumpuk." 

45. Maka biarkanlah mereka hingga mereka 
menemui hari (yang dijanjikan kepada) me¬ 
reka, pada hari itu mereka dibinasakan, 

46. (yaitu) pada hari (ketika) tipu daya me¬ 
reka tidak berguna sedikit pun bagi mereka 
dan mereka tidak akan diberi pertolongan 


47. Dan sesungguhnya bagi orang-orang 
yang zalim masih ada azab selain itu.Tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui.81 6) 

KEHARUSAN BERSABAR, BERTASBIH DAN 
SALAT MALAM 

48. Dan bersabarlah (Muhammad) menung- 
gu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguh¬ 
nya engkau berada dalam pengawasan 
Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tu¬ 
hanmu ketika engkau bangun, 

49. dan pada sebagian malam bertasbihlah 
kepada-Nya dan (juga) pada waktu terbe- 
namnya bintang-bintang (pada waktu fajar). 



AN-NAJM 

*4akkiyyah 

Surah ke-53.62. ayrai 



8*6) Adanya musim kemarau, ketaparan, malapetaka 
yang menimpa mereka, azab kubur dan Iain-lain, 




























































€ 


526 


53* AN-NAJM 
(Bintang) 


Dengon nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

TUHAN BERSUMPAH BAHWA WAHYU YANG 
DITURUNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD 
SAW. ADALAH BENAR 

1. Demi bintang ketika terbenam, 

2. kawanmu (Muhammad) tidaksesat dan tidak 
(pula) keliru, 

3. dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur- 
'an) menurut keinginannya. 

4 . Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya), 

5. yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang 
sangat kuat, 

6. yang mempunyai keteguhan; maka (Jibril 
itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli 
(rupa yang bagus dan perkasa) 

7. Sedang dia berada di ufukyang tinggi. 

8. Kemudian dia mendekat (pada Muhammad), 
lalu bertambah dekat, 

9. sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah 
atau lebih dekat (lagi). 

10. Lalu disampaikannya wahyu kepada ham- 
ba-Nya (Muhammad) apa yang telah diwahyu¬ 
kan Allah. 

11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah 
dilihatnya. 

12. Makaapakah kamu (musyrikin Mekah) hen- 
dak membantahnya tentang apa yang dilihat¬ 
nya itu? 

13. Dan sungguh, dia (Muhammad) telah meli- 
hatnya (dalam rupanya yang asli) pada waktu 
yang lain, 

14. (yaitu) di Sidratilmuntaha,^ 7) 

1 s. di dekatnya ada surga tempat tinggal, 

16. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil - 
muntahd diliputi oleh sesuatu yang meliputi- 
nya, 

17. penglihatannya (Muhammad) tidak me- 
nyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak 
(pula) melampauinya. 

18. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda- 
tanda (kebesaran)Tuhannya yang paling besar. 

19. Maka apakah patut kamu (orang-orang 
musyrik) menganggap (berhala) Al-Lata dan 
Al-Uzza, 

20. dan Manat , yang ketiga yang paling kemu¬ 
dian (sebagai anak perempuan Allah). 

21. Apakah (pantas) untuk kamu yang laki-laki 
dan untuk-Nya yang perempuan? 

22. Yang demikian itu tentulah suatu pemba- 
gianyang tidak adil, 

23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang 
kamu dan nenek moyangmu mengada-ada- 
kannya; Allah tidak menurunkan suatu kete- 
rangan apa pun untuk(menyembah)nya. Mere- 
ka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang 
diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, 
telah datang petunjukdariTuhan mereka. 

24. Atau apakah manusia akan mendapat se- 
gala yang dicita-citakannya? 

25* (Tidak!) Maka milik Allah-lah kehidupan 
akhirat dan kehidupan dunia. 

CELAAN-CELAAN ALLAH KEPADA KAUM 
MUSYRIKIN YANG MENGHARAPKAN SYAFA- 
AT DARI MALAIKAT 

26. Dan betapa banyak malaikat di langit, sya- 
faat (pertolongan) mereka sedikit pun tidak 
berguna kecuali apabila Allah telah mengizin- 
kan (dan hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki 
dan Dia ridhai. 



817) Sidratilmuntaha yaitu tempat yang paling atas 
pada langit yang ke-7, yang telah dikunjungi Nabi 
saw. ketika Mi’raj. 


i V Vj (Sjp Uj <£j* 


yarftiqu wa m3 
dia dan 

berkata tidak 


{ 2 } 


keliru 


wa ma 
dan 
tidak 


$3bibukum 
kawan kalian 
(Muhammad) 


ma dalia 
tidak 
sesat 


{ 1 } 


haws 

terbenam 


/“"Vt Af\ 9 \ 0 s ¥Ii " 

' ^ <J~J VI J* oj. 

quw§ sy&dldul 'allamahu , , yuh3 wahyuy ilia huwa m 'anil-hawa 

{5} kuat (Jibril yang) mengajarkan yang wahyu kecuali dia tidak t* 5 -* dari hawa 

sangat 


'allamahu ... yuha 
mengajarkan yang 

padanya diwahyukan 


huwa 

dia tidak 
(Al-Qur'an) lain 


i 2 § wan-najmi 

apabila Demi 
bintang 

& 

, „ 'anil-haw3 

1*5/ dari hawa 

nafsu 




m Jxs is* y (V) jpvi y>j * $ 

^ fatadall3 dan3 siAnma a'13 


»> 

bil-ufuqil wa huwa fastawl 20 mirrah(tin) 

/ot laluber- dia men- kemu- { 7 } yang (berada) dan dia { 6 } lalu dia cukup mempunyai 

1s tambah dekat dekat dian tinggi di ufuk (Jibril) sempurna kekuatan 




dian 


is JEM mem % mm 

m 3 auh§ Mfl 'abdihT 

{ 10 } apa yang Dia kepada hamba- 

wahyukan hamba (Muhammad) 


WM 


4 f - 

fa auh§ 
maka Dia 
mewahyukan 


di ufuk 

{9} 


adn3 

lebih 

dekat 




atau 


qausaini 
dua busur 
(panah) 


a 

qaba fo kana 


jarak 


maka 

dia 


\. O* v O Vr > \'¥\\ ''ZP 

K) Q*/ l£>> *1v-ftU 


t>\j 

ra'ihu wa laqad 
dia telah dan 
melihatnya sungguh 


{ 12 } 


m3 yara 
apa yang 
dia lihat 


'ala 

atas 


tfjts 

ma*wi 

tempat 

tinggal 


— M' 

jannatul 


afatum3rQnahu 
maka apakah kalian 
membantahnya 


{ 11 } 


m3 ra'a 
apa yang 
dia lihat 


fu'adu 

hati 


m3 kazabal 
tidak men¬ 
dustakan 


i s s & i. ^ ^ J . i 


'igdaha 
di sisinya 


{14} 


'irida sidratil-muntahd 
disisi Sidhratil 
Muntaha 


{13} 


ukhra 
yang lain 


nj/Ulati 

pada 

waktu 


lanad ta g= wa ma basaru maTzapal m3 yagsyi sidrata yagsyas- 


laqad tagi wa ma 

sungguh /I 7 t melampaui dan 
1 1 batas 


tidak 


ba§aru 

penglihatan 


rnTz3gal 

tidak 

berpaling 


{16} 


m3 yagsyl 
apa yang 
meliputi 


sidrata 

Sidhratil 

Muntaha 


yagsyas- 

meliputi 


il 

it 

ketika 


-- - ) -- s 

waman3ta3 wal-'uzz3 I3ta afara’aitumul kuSr3 rabbihil min ayati ra'a 

dan {19} dan Al-'Uzza Al-Lata maka apakah yang paling Tuhan- dari tanda- diatelal 

Manat 



afara’aitumui 
maka apakah {18} 
kalian perhatikan 


kubr3 

yang paling 
besar 


rabbihil 

Tuhan- 

nya 


min ayati ra'U 
dari tanda- dia telah 
tanda melihat 


qismatuq izang 
pemba- jika 
gian demikian 


izang fttka T un$3 wa lahut 2akaru alakumui ukhra $3liSatal- 

jika itu {21} perempuan dan laki-laki apakah bagi nm yang yang 

1 1 bagi-Nya L " ati " a 


alakumui 
apakah bagi 
kalian 


ukhra 

yang 

lain 


$§li$atal- 

yang 

ketiga 


; ~ arw ii ifw v#, 

>1 1 9> *.\ r> Til '*> ’i o Az * 

m 4 an 2 sfaillhu walbft'ukum antum $ammaitumuh§ asma'uq ilia rtf* lrr 
Allah tidak dan bapak kalian kalian nama- kecuali dia tidak {22} yang tidak 

menurunkan bapak kalian menamainva nama lain adil _ 


kalian 
menamainya 


JJ& Cj •Jl y&L % 


af|fus(u) 
hawa nafsu 


tahwal 
di inginkan 


wa ma 
dan apa 
yang 


2 anna 

sangkaan 


illaf- 

kecuali 


yattabi'una 

mereka 

mengikuti 


^ ft) oU^J A S ?£jcx s My 

fa lillahil ma tamannS til-irisani am huda mir rabbihimul |3'ahum wa 

maka milik {24} apa yang bagi atau- {23} petunjuk dari tuhan telah datang dan 

Allah _ dia inninkan _ manusia _ kah _ __ mereka pada mereka _s unqquflij 


*^tugnT fls-samawati fnim malakiq 

tidak di langit dari 

berguna malaikat 


;S ®S' 


wa kam 
dan berapa 
banyak 


{25} 


E ci}Vi5 

wal-ula 

dan kehidupan 
dunia 


■Vi 


> X 

jkh.ratrt 

kehidupan 

akhirat 



iv 11“ 

aE za 

yasyi u limay 
bagi siapa 
yang 




t O' 


ya'ianallahu 

Allah 

mengizinkan 


ay 

bahwa 


M* 

mim ba'di 
setelah 


Hi 

ilia 

kecuali 





W»mi 

Gumiah 


S : 


Onlqfltali 

tdg&n 


syai’an ’ sv^'atuhufrt'l 
sedikit Syafaat (perto- | 

pun longan) mereka 

- j ■ 

M. iijti WAjlb 

Civ 


I I ■. M.idtJ liwi 





























































m 'csi & Hm M % 


uqsa tasrriTyatal 

{27} perempuan (dengan) 


mala’ikata 

malaikat 


oiS 6^' ^J*^d SI ft 


*» « 


layusammunal bil-akhirati 
sungguh mereka kepada 
menamakan akhirat 

« 


••z-' 

la yu’minuna lazma Innal 
tidak orang-orang sesung- 
beriman yang guhnya 

<£ r 


minal la yugm 
dari tidak 

berguna 


f 

wa m 


?anna wa inna?- -?anna ilia? yattabPQna iy min 'ilm(in) bihT w& ma lahum 
dugaan/ dan dugaan/ kecuali mereka tidaklah dari dengan- dan tidak 
sangkaan sungguh sangkaan (hanya) mengikuti_ ilmu _ nya bagi mereka 


* < M*3 ^ mM (if 3 7 r 

“jfA 71 yi >j <> & V TA ; ^ <2r" 


hayatad illal- yurid wa lam 
kehidupan kecuali menghen- dan 

daki tidak 


syai a(n) baqqi 

dari peri- ber- orang dari maka ber- {28} sediklt kebe- 

ngatan Kami paling yang palinglah pun naran 


’aq zikrina tawalla man ' am faVrid 


& &£ S* ol j {**) "GjM 

dalla Wmaq I'lamu huwa rabbaka inna minal-'ilm(i) mablaguhum zallka dim-y& 

ter- pada lebih me- Dia Tuhan- sungguh dari kadar demikian {29} dunia 

sesat siapa ngetahui mu pengetahuan mereka itu 


ter- 

sesat 

iS5 

wa ma 
dan apa 
yang 


lebih me- 
ngetahui 




V* 


<sLj 

oi 

huwa 

rabbaka 

inna 

Dia 

Tuhan¬ 

sungguh 


mu 



Aj 0c£&1 

ma fis-samawati wa iillahi tad5 fSimanih a'lamu wa huwa 'an sabilihT 


ma fis-samawati 
apa yang 
di langit 


wa iillahi 
dan milik 
Allah 


'an sabtlihT 
dari 

jalan-Nya 


a'lamu wa huwa 

{30} mendapat pada siapa lebih dan 

____ petu njuk_ yang _mengetah ui Dia 

£XI 'JM \& Q IjEJ •?! trk'dj&b 

shsanu lamina wa yajziyal 'amilu bima asa'u la±Tna liyajziyal fil-ard(i) 

berbuat orang-orang dan Dia akan mereka dengan berbuat (terhadap) orang- Dia akan mem- di bumi 
baik yang membalas kerjakan apa yang jahat _ orang yang beri balasan 


pi •& £*£&> M W 2# 0 

iamama illal wal-fawafoisya terni kaba'iral yajtvrtibflM al-laiTna bil-busna 

dosa kecuali dan per- dosa yang menjauhi orang-orang {31} dengan yang 

kecil 


wal-fawahisya 
dan per- 
buatan keji 


kaba'iral 
yang 
besar-besar 



al-laiTna bil-busna 

orang-orang {31} dengan yang 
yang _ lebih baik 


iTEl l\ %\ Si 


aqsya'akum It bikum a'lamu huwa magfirah(ti) 

Dia menum- ketika tentang lebih Dia ampunan- 

buhkan kalian kalian mengetahui Nya 


wasi'ul rabbaka inna 

Maha Tuhanmu sesung- 

Luas guhnya 


- ~— «« -t—- wm - 

M fS j&z Sy & & 

i'l*mu huwa \ agfusakum fala tuzakku ummahStikum fT bufunl ajinnatun aqtum wa iz 

(berbentuk) 


lebih me- Dia 
ngetahui 

n 


maka janganlah 
kalian anggap suci 

O H \". 


bufun 

dalam 

perut 


(berbentuk) kalian dan 

janin_ketika 


s’C\< \'~Y A h y* 9 A\ ' 9 '"'\ ^ £ .i. 

wa akda dalTlaw wa a'ta tawalla lari afara'aital (it)taoa bimanit ^ 


wa akda qalilaw wa a'ta 

dan dia me- sedikit dan dia 

nahan (sisanya) memberi 


tawalla lari afara'aital (it)taqa bimanit 

{33} berpaling orang maka apakah kamu {32} bertakwa dengan 

(dari Al-Qur'an) yang memperhatikan siapa yang 


Cj fe p p 0 % 6x70 

fT $ubufi bima yunabba' lam am yara fa huwa gaibi 'ilmul a'lgdahu 


yara 

dalam lembaran- dengan diberi tidak atau- {35} melihat 
lembaran apa yang tahu kah 


TT 


fa huwa ^ gaibi 'ilmul 

maka yang ilmu (penge- 
dia gaib tahuan) 


w 

y>j ->y ^ 


ukhna wizra waziratuw tazTru alia waffa 

orang dosa orang yang memikul bahwa {37} sem- 


Jain 


< ^ * 

saufa sa'yahu 

kelak usahanya 


WW 


dosa tidak akan 


purnakan 


lazT 

yang 


wa ibrahlmal 
dan (lembaran) 
Ibrahim 


a'lgdahu 
apakah {34} 
di sisinya 

W 

** musa 

{36} Musa 


^ r \t\ 

o\j 

- ma sa'a 

{39} 


wa anna 
dan bah- 
wasanya 

v« 


apa yang 
ia usahakan 


ilia 

kecuali 


— or 

qC^yi 

lil-igsani lalsa 

bagi tidak 

manusia 


•Y O 

<yj 

wa al 

dan {38} 
bahwa 


W - ss -“7“- VM -f>f— gr -;- 

v >^>Ti '\*' \l 11 Y (£h l*N/l 

mugtaha iiS^rabbikal wa anna aufa jaza’al yujz^htjl sinnma yura 


kesudahan kepada dan 

^(segala sesuatu) Tuhanmu bahwa 


. jaza al yu zJhut sinnma yura 

{41} yang (dengan) diberi balasan kemu- {40} (akan) diper- 

sempurna balasan kepadanya dian lihatkan 

v* — r*» : nr 


0 fcs 60 $ % 0 > tsu 0 

wa abya amata nuwa wa annahu wa abk^ adhaka nuwa wa annahu 

W1 meng- mematikan Dia dan bahwa {43} dan menjadfk&n menjadikan Dia dan bahwa {42} 

hidupkan Dia lamenangis iatertawa Dia 



Np-'rMiSR* 

'zam* 

■ 


M 7 


r. ; 


tflcjilffl 

Wiml 


Qalqaiari 


Si 




J.- ... J 

s i4hfattiluh M Jg* 

AtAd.il WarfO M*i«i i JV 

«• M.iJd iulm 
kkKfd f'jrq 



53* AN-NAJM 
(Bintang) 


527 




27. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat, sung¬ 
guh mereka menamakan para malaikat de¬ 
ngan nama perempuan. 

28. Dan mereka tidak mempunyai ilmu ten¬ 
tang itu. Mereka tidak lain hanyalah meng¬ 
ikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan 
itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap 
kebenaran. 

29. Maka tinggalkanlah (Muhammad) orang 
yang berpaling dari peringatan Kami, dan 
dia hanya mengingini kehidupan dunia. 

30. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tu¬ 
hanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dia pula yang 
lebih mengetahui siapa yang mendapat pe¬ 
tunjuk. 

ORANG-ORANG YANG MENJAUHI DOSA- 
DOSA BESAR MEMPEROLEH AMPUNAN 
DAN PEMBALASAN YANG BAIK DARI 
ALLAH 

31. Dan milik Allah-lah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan 
demikian) Dia akan memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat jahat sesuai 
dengan apa yang telah mereka kerjakan dan 
Dia akan memberi balasan kepada orang- 
orang yang berbuat baik dengan pahala 
yang lebih baik(surga). 

32. (Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa 
besardan perbuatan keji, kecuali kesalahan- 
kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Maha- 
luas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang 
kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah 
lalu ketika kamu masih janin dalam perut 
ibumu. Maka janganlah kamu menganggap 
dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang 
yang bertakwa. 

KEHANCURAN ORANG YANG MENDUS- 
TAKAN KEBENARAN DAN PERTANGGUNG 
JAWABAN MASING-MASING MANUSIA 
ATAS PERBUATAN NYA 

33. Maka tidakkah engkau melihat orang 
yang berpaling (dari Al-Qur'an)? 

34. dan dia memberikan sedikit (dari apa 
yang dijanjikan) lalu menahan sisanya. 

35. Apakah dia mempunyai ilmu tentang 
yang gaib sehingga dia dapat melihat (nya)? 

36. Ataukah belum diberitakan (kepadanya) 
apa yang ada dalam lembaran-lembaran 
(Kitab Suci yang diturunkan kepada) Musa? 

37. Dan (lembaran-lembaran) Ibrahim yang 
selalu menyempurnakan janji? 

38. (Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa 
tidak akan memikul dosa orang lain, 

39. dan bahwa manusia hanya memperoleh 
apa yang telah diusahakannya, 

40. dan sesungguhnya usahanya itu kelak 
akan diperlihatkan (kepadanya), 

41. kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna, 

42. dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah 
kesudahannya (segala sesuatu), 

43. dan sesungguhnya Diafah yang menja¬ 
dikan orang tertawa dan menangis, 

44. dan sesungguhnya Dialah yang mema¬ 
tikan dan menghidupkannya, 






















































4 


528 


54. AL-QAMAR 
(Bulan) 


45. dan sesungguhnya Dialah yang mencip- 
takan pasangan laki-laki dan perempuan, 

46. dari mani, apabila dipancarkan, 

47. dan sesungguhnya Dialah yang menetap- 
kan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah 
mati), 

48. dan sesungguhnya Dialah yang membe- 
rikan kekayaan dan kecukupan. 

49. dan sesungguhnya Dialah Tuhan (yang me- 
miliki) bintang Sy/'ra, 818 ) 

50. dan sesungguhnya Dialah yang telah mem- 
binasakan kaum'Ad dahulu kala, 

51. dan kaum Samud, tidak seorang pun yang 
ditinggalkan-Nya (hidup), 

52. dan (juga) kaum Nuh sebelum itu.Sungguh, 
mereka adalah orang-orang yang paling zalim 
dan paling durhaka. 

53. Dan prahara angin telah meruntuhkan (ne- 
geri kaum Lut), 

54. lalu menimbuni negeri itu (sebagai azab) 
dengan (puing-puing) yang menimpanya. 

55. Maka terhadap nikmatTuhanmu yang ma- 
nakah yang masih kamu ragukan? 

56. Ini (Muhammad) salah seorang pemberi 
peringatan di antara para pemberi peringatan 
yang telah terdahulu. 

57. Yang dekat (hari Kiamat) telah makin men- 
dekat. 

58. Tidak ada yang akan dapat mengungkap- 
kan (terjadinya hari itu) selain Allah. 

59. Maka apakah kamu merasa heran terhadap 
pemberitaan ini? 

60. dan kamu tertawakan dan tidak menangis, 

61. sedang kamu lengah (darinya). 

62. Maka bersujudlah kepada Allah dan sem- 
bahlah (Dia). 


t-QAMAR 

Makkiyyab 
Si «nn ke-54.5$ ajraj , 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

MUSUH-MUSUH NABI MUHAMMAD SAW 
AKAN MENGALAMIKEHANCURAN SEBAGAI- 
MANA MUSUH-MUSUH RASUL DAHULU 

Berita Kehancuran Musuh Nabi Muhammad saw. 

1* Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun 
terbelah. 

2. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) 
melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpa- 
ling dan berkata, "(Ini adalah) sihir yang terus 
menerus" 

3. Dan mereka mendustakan (Muhammad) 
dan mengikuti keinginannya, padahal setiap 
urusan telah ada ketetapannya. 

4. Dan sungguh, telah datang kepada mereka 
beberapa kisah yang di dalamnya terdapat 
ancaman (terhadap kekafiran), 

5. (itulah) suatu hikmah yang sempurna, tetapi 
peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi 
mereka), 

6. maka berpalinglah engkau (Muhammad) 
dari mereka pada hari (ketika) penyeru (malai- 
kat) mengajak (mereka) kepada sesuatu yang 
tidak menyenangkan (hari pembalasan). 





818) Bintang yang disembah orang-orang arab pad. 
masa jahiliyah. 


... wal.iinca jakara 73iiiaini> khalanaz wa annah 


wa artrifl tumna iii rnmnuTfann 

dan {46} dipancar- tatkala dari air 
bahwa 


kan 

IT 


{45} 


wai-unsa 
dan 
perempuan 


zakara 

laki-laki 


WW ****>. 

i mm * y.\h 


TV 


zaujainiz khalaqaz wa annahu 
berpasangan mencip- dan sesung- 
takan guhnya Dia 


/TN "i .*■> 


rabbuiy- huwa wa annahu tAn\ wa a P na agna huwa wa annahu /471 

Tuhan Dia dan sesung- dan memberi- memberikan Dia dan sesung- 1 J 

guhnya Dia kan kecukupan kekayaan guhnya Dia 

_ t*J tSi 

9 

rant aDcja fama 
Dia maka 
tinggalkan tidak 


ukhra 
yang lain 


nasy'atai ‘aiaihin 

penciptaan atas_ 
Nya 


^ Vw ^ ^ Vi f. -?■£<, ^ 1 =.-it 

j o(U' \j 9 

C1l fama wa samCda nil-uia /ada ahlaka wa annahu syi'ra 

,31 j Dia maka dan dahulu kaum membina- dan bahwa Vt^i bintang 

Samud 


ada 

aum 

Ad 


ahlaka 

nembina 

sakan 


_ wa annahu syi'ra 

kaum membina- dan bahwa {49} bintang 

Dia Syi'ra 


—-r—n- v i« —v«itv ir « 

9 <P'j P' p* fri 

wal-mu’tafikata wa afga a?lama hum kanu innahum ming qabl(u) nupim wa qauma 

dan prahara 152} dan lebih lebih mereka adalah sungguh sebelumnya Nuh dan 

anqin durhaka zalim mereka kaum 


dan prahara 
angin 


- w r 

9^^“ 9 *<S>’ 


fern tatamara rabbika 
kamu(yang) Tuhanmu 
ragukan 


ala’i 

nikmat 

karunia 


fabi'ayyi 
maka yang 
mana 


{54} 


ma gasysya 
a pa yang 
menimpanya 


a gasysya I 
maka Dia 
menimbun 


rcoi ahwa 

Dia hancur- 
kan (kaum Sodom) 


0 C4 0 %% 0 JbVt Jbx& % '5* 


laha laisa 

baginya tidak 

ada 


{57} 


azifah(tu) 
waktu yang 
dekat(Kiamat) 


azifatil ula Tninan-nuzuril nazirum haza 

telah {56} yang dari pemberi- pemberi ini 

dekat pertama pemberi peringatan peringatan (Rasulullah) 

wv 


, ^ I l< > »<< . \S i 1 »> . 


wa taglhakuna 
dan kalian 
tertawa 


{59} 


ta'jabun(a) 
kalian merasa 
heran 


-hadlsi 

pemberi¬ 

taan 


afamin 
maka apa¬ 
kah dari 


{58} 


kasyifah(tun) 

pengungkap 


0 

wa budu 

{62} dan sembahlah 
(Dia) 


min dunillahi 
dari selain 
Allah 

Y»1 


t!J^ A && 0 pz 0 

lillahi f-iri.irin .A*, -inti.m wa la tahknnfa 

kepada 
Allah 


fasjudu 
maka ber¬ 
sujudlah kalian 


{61} 


samidun(a) 
orang-orang 
yang lengah 


wa aqtum 
dan 
kalian 


{60} 


19 

wa la tabkun(a) 
dan kalian 
tidak menangis 






4* 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 




T# 


»> 


a’aFium 


ahwa’c 
hawa nafsu 
mereka 


mlnakimbal 
dari berita- 
berita 


wattaba'u 

dan 

mengikuti 


wa kazzabu 
dan mereka men¬ 
dustakan (Rasulullah) 


vr 


' ia 


V# - 

.1^ 


* • • 
a* 


nuzur(u) tugnin 
peringatan- berguna 
peringatan 




ja'ahum 
telah datang 
kepada mereka 




■ r h 

wa laqad 
dan 

{3} 


sungguh 



wa kullu amrim 
dan tiap-tiap 
urusan 





fama baligatuq 

maka yang 

tidak_sempurna 



^ 'xp. }■*. 


ma fthi 
a pa yang 
di dalamnya a 




Jjpi 


-da f i 

seorang 


yad'ud 

menyeru 


yauma 
pada hari 
(pembalasan) 


'anhum 
dari mereka 


)KKfA»; 

iVhf.V 

iy-ifiiwi: 

IdSi . 



j :u . 

iiiyunim 

Mfml 
On tilt nil 



Qjllqalntt 
ErtOUfti 
■ .■, >. ■ 


fa tawalla 
maka ber- 

^Ipalinglah engkau | 

r.wiri ij«" iir <-rt U rtfri * If 

h tAWltnh 

. tyincttl 1 «ht» 

Fiirut 


f 

U Z'\ 

AjI 

11 

iiA o\j 

* ' 


mv 


' T*r 

g- yu'ridu 

0 mereka 

L berpaling 

ayatay 
suatu tanda 
(Mukjizat) 

yarau wa iy 

mereka dan jika 

melihat 

{1} 

qamar(u) 

bulan 

waqsyaqqal 
dan terbelah 

sa'atu 
hari Kiamat 

iqtarabatis 

telah 

dekat 


































































Surah Ke - 54 


A u «TJ 

mur|tasyir{unn) 

{7} y an g 

beterbangan 


JuzKe-27 


jaradum 

belalang 



Of 

pr° 

ka'annahum 
seakan-akan 
mereka 

Ks 


i is 



54. AL-QAMAR f 

rJ 

|h TV UiJU 


(Bulan) [ 


minal-ajdasi 
dari kuburan 


*>>\s #< 

absaruhum 

pandangan 

mereka 


khusysya'an 

tertunduk 


£ lii 35 ? gia £ 


i'"'-: O 1 ^ >ri£ 

f a da'a wazdujir(a) 

maka dia 1“/ dan dia 

(Nuh) berdoa diberi ancaman 

4* & &Jt 

munhamir(iw) bimaTm 
yang ter- dengan (menu- 
curah 




/fN » ' r 

*v>'2 i 

faqtasir 

{10} maka 

tolonglah (aku) 


maglubur) 


* 

rabbahu 

(kepada) 

Tuhan-nya 


qudir(a) 
m 7> telah 
1 J ditetapkan 

•Wfc 1 

yszx 

kina limang 
dia bagi orang 
(telah) yang 


iU\ J&\ ^3 Qj 




qad 

sungguh 


amring 
atas urusan 
(menjadi bencana) 


arda 

(dari) 

bumi 


wa dusur(tn) 


wafajjarnal 
dan Kami {11} 
pancarkan 


/,</ ^ 
jb c-kSj H 

kana fa kaifa rrttm muddakir(in) Tahal 

ada maka {15} dari orang yang maka 

baaaimana memikirkan adakah 


{13} 


ayataq 

tanda 

(pelajaran) 


papan- 

papan 


'ala zati 
atas yang 
mempunyai 


wa bamalnahu 
dan Kami ang- 
kut dia (Nuh) 


wa laqat 
dan 

sungguh 


V£/ J& 

kufir(a) 
{14} diingkari 
(kaumnya) 


jgsii £» M si^i 


mim muddakir(in) 
dari orang yang 
memikirkan 


fa ha I 
maka 
adakah 

AVfr 


Hiz-zikri 

untuk 

peringatan 


qur ana 
Al-Qur'an 


yassarnal 
(telah) Kami 
mudahkan 


wa laqad wa nuzur(i) cazabT 

dan {16} . dan azab-Ku 

sungguh peringatan-Ku 

- w 


LLo uj, | ; o.tjrf-to ob , v - bb 1 w 


'alaiNm arsalna 

atas telah 

mereka menqirimkan 

- 19 — 


%Z\ 




i -■- kl'annahum nasa 

batang seakan-akan manusia 

mereka 

H 


inna wa nuzur(i) 

sungguh {18} dan 
Kami peringatan-Ku 

—»—— 


Ttiibi 

azab-Ku 



fa kSIfa 
maka 

bagaimana 


'aduq kazzabat 

kaum telah {17} 

'Ad mendustakan 

^W- - 




* *< ^ y * 

4 \r°J 


fi yaumi 
pada hari 


sar^araq rfhar] 

(yang) sangat angin 

kencang 

U 


A >?. /-V /% <*-5 ,?• 

; jOij 6^ cjSvfl ’yj 

fa kaifa mungqa'ir(in) nakhlim 

maka {20} yang kurma 

jagaimana tumbang 

>jS w ?^ACy* 


qiidlina 

Al-Qur'an 

7 f~ 

U' 

Abasyaram 

apukah 

manusia 


yassarnal wa laqad 
(telah) Kami dan 
mudahkan sungguh 


Wa nuzur(i) 
{21} dan peri- 
ngatan-Ku 


~w 

J 31 




!5ll2 OJCJV 

fa qalu bTn-nuzurfi) samudu kazzabat 

maka mereka {23} dengan peringatan Samud telah men- 
berkata 3 dustakan 


vs; £^05 

rt¥m muddakir(in) 
{22} dari orang yang 
memikirkan 


fahal dTz-zikri 

maka untuk 

adakah peringatan 


' \% Ii 


zikru 
peringatan 
(wahyu) 


i*u1qiyaz Wa su f ur(in) 

apakah {24} dan dalam 
diturunkan (kegilaan) 


' laff dalaliwr 
benar-benar 
dalam kesesatan 


izal inns nattabiijhu 
jika sungguh kita me- 
demikian kita ngikutinya 


wahidsn minna 
sendiri dari 
kita 


SJSZZ. L\'£ ji $ \L2U 


kazzabul 

pendusta 


manil gadam 
siapa besok 
yang 


saya'lamuna 
mereka akan 
mengetahui 


v 

asyir(un) 
{25} yang 
sombong 


kazzabun huwa bal mim bainina 

seorang dia bahkan dari antara 

pendusta (Saleh) kita 


_ ^-V‘l- jut - 19 - 19 - 

wa^tabir fartaqibnum \ahum fitnatal naqati mursilun inna asyir(u) 


{27} dan'ber- 
sabarlah 



maka tunggulah bagi (sebagai) unta (akan) sungguh {26} (dan) 

mereka mereka cobaan betina mengirimkan Kami 1 •’sombong(itu) 


- 

-+ tKhf.V Mdi* Biounnh. 

^ mi 
a' UHm 


y|«9aalH«UiH 

IWii^^ESsr ion* £ 2 ** 


—— 

M*(Jd SJlaB Tflwlluh 
Ifldd 

l^xim 

Madd pjtrq 




7. pandangan mereka tertunduk, ketika me¬ 
reka keluar dari kuburan, seakan-akan me¬ 
reka belalang yang beterbangan, 

8- dengan patuh mereka segera datang ke¬ 
pada penyeru itu.Orang-orang kafir berkata, 
"Ini adalah hari yang sulit" 

Kehancuran Kaum Nabi Nuha.s. 

9 k Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah 
mendustakan (rasul), maka mereka mendus¬ 
takan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan, 
"Dia orang gifa!" Lalu diusirnya dengan an¬ 
caman. 

10> Maka dia (Nuh) mengadu kepada Tu- 
hannya, "Sesungguhnya aku telah dikalah- 
kan, maka tolonglah (aku)" 

11. Lalu Kami bukakan pintu-pintu langit 
dengan (menurunkan) air yang tercurah, 

12. dan kami jadikan bumi menyemburkan 
mata-mata air maka bertemulah (air-air) itu 
sehinggga (meluap menimbulkan) keada- 
aan (bencana) yang telah ditetapkan. 

13. Dan Kami angkut dia (Nuh) ke atas (ka- 
pal) yang terbuat dari papan dan pasak, 

14. yang berlayar dengan pemeliharaan 
(pengawasan) Kami sebagai balasan bagi 
orang yang telah diingkari (kaumnya). 

15. Dan sungguh, kapal itu telah Kami jadi¬ 
kan sebagai tanda (pelajaran). Maka adakah 
orang yang mau mengambi! pelajaran? 

16. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan 
peringatan-Ku! 

17. Dan sungguh, telah Kami mudahkan 
Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah 
orang yang mau mengambil pelajaran? 

Kehancuran Kaum 'Ad 

18. Kaum 'Ad pun telah mendustakan. Maka 
betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan- 
Ku! 

19. Sesungguhnya Kami telah menghem- 
buskan angin yang sangat kencang kepada 
mereka pada hari nahas yang terus menerus, 

20. yang membuat manusia bergelimpang- 
an, mereka bagaikan pohon-pohon kurma 
yang tumbang dengan akar-akarnya. 

21. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan 
peringatan-Ku! 

22. Dan sungguh, telah Kami mudahkan 
Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah 
orang yang mau mengambil pelajaran? 

Kehancuran Kaum Samud 

23. Kaum Samud pun telah mendustakan 
peringatan itu. 

24. Maka mereka berkata, "Bagaimana kita 
akan mengikuti seorang manusia (biasa) 
di antara kita? Sungguh, kalau begitu kita 
benar-benar telah sesatdan gila. 

25. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya 
di antara kita? Pastilah dia (Saleh) seorang 
yang sangat pendusta (dan) sombong" 

26. Kelak mereka akan mengetahui siapa 
yang sebenarnya sangat pendusta (dan) 
sombong itu. 

27. Sesungguhnya Kami akan mengirimkan 
unta betina sebagai cobaan bagi mereka, 
maka tunggulah mereka dan bersabarlah 
(Saleh). 




















































€ 


530 


S4.AL-GAMAR 

{Bulan! 


Surah Ke - 54 


JuzKe-27 


28. Dan beritahukanlah kepada mereka bah- 
wa air itu dibagi di antara mereka (dengan 
unta betina itu); setiap orang berhak men- 
dapat giliran minum. 

29. Maka mereka memanggil kawannya, 
lalu dia menangkap (unta itu) dan memo- 
tongnya. 

30. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan 
peringatan-Ku! 

31. Kami kirimkan atas mereka satu suara 
yang keras mengguntur, maka jadilah mere¬ 
ka seperti batang-batang kering yang lapuk. 

32. Dan sungguh, telah Kami mudahkan 
Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah 
orang yang mau mengambil pelajaran? 

Kehancuran Kaum Lut 

33. Kaum Lut pun telah mendustakan per¬ 
ingatan itu. 

34. Sesungguhnya Kami kirimkan kepada 
mereka badai yang membawa batu-batu 
(yang menimpa mereka), kecuali keiuarga 
Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar 
menyingsing, 

35. sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang-orang 
yang bersyukur. 

36. Dan sungguh, dia (Lut) telah memper- 
ingatkan mereka akan hukuman Kami, te- 
tapi mereka mendustakan peringatan-Ku. 

37. Dan sungguh, mereka telah membujuk- 
nya (agar menyerahkan) tamunya (kepada 
mereka), lalu Kami butakan mata mereka, 
maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan- 
Ku! 

38. Dan sungguh, pada esok harinya mereka 
benar-benar ditimpa azab yang tetap. 

39. Maka rasakanlah azab-Ku dan peringat- 
an-Ku! 

40. Dan sungguh, telah Kami mudahkan 
Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah 
orang yang mau mengambil pelajaran? 

Kehancuran Fir'aun 

41. Dan sungguh, peringatan telah datang 
kepada keiuarga Fir'aun. 

42. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat 
Kami semuanya, maka Kami azab mereka 
dengan azab dari Yang Mahaperkasa, Maha- 
kuasa. 

43. Apakah orang-orang kafir di lingkungan- 
mu (kaum musyrikin) lebih baikdari mereka, 
ataukah kamu telah mempunyai jaminan 
kebebasan (dari azab) dalam kitab-kitab 
terdahulu? 

Peringatan kepada Kaum Musyrikin Bahwa 
Mereka tidak Lebih Kuat dari Umat-umatyang 
Telah Dihancurkan Tuhan 

44. Atau mereka mengatakan, "Kami ini 
golongan yang bersatu yang pasti menang." 

45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan 
mereka akan mundur ke belakang. 

46. Bahkan hari Kiamat itulah hari yang 
dijanjikan kepada mereka dan hari Kiamat 
itu lebih dahsyat dan lebih pahit. 

Balasan terhadap Orang yang Berdosa dan 
Pahala bagi Orang yang Bertakwa 

47. Sungguh, orang-orang yang berdosa 
berada dalam kesesatan (di dunia) dan akan 
berada dalam neraka (di akhirat). 

48. Pada hari mereka diseret ke neraka 
pada wajahnya. (Dikatakan kepada mereka), 
"Rasakanlah sentuhan api neraka." 

49. Sungguh, Kami menciptakan sesuatu 
menurut ukuran. 




or 


TV 



'srlhibanum fanadau n <« muhtadar(un) 1 <ullu syirbim bainahum qismatum ma'a annal wanabbi'hun 
. tiap-tiap Hi anbra air itu bahwa dan bsritakar 

minum 


kawan maka mereka 
mereka memang 


qismatum 
di antara terbagi 
mereka 


ul y w ^ j** 

V wa’nuzur(i) kana fa kaifa fa'aqar(a) fata'ata 


i'hum 

air itu bahwa dan beritakan 
kepada mereka 

0 


-araihim arsalna inn! f3m wa nuiur(i) 

atas kirimkan sungguh dan 

ancaman-Ku 


^azabT kana fa kaifa fa'aqar(a) fata'ata 

azab-Ku ada maka {29} maka ia mem- talu ia berbuat 

bagaimana bunuh (unta) nekat 


mereka Kami ancaman-Ku pagaimana u un un luma; 

__ '“""mi ihta7ir/il kahasvTmii fa kanu wahidatan saihat; 


qur'ana yassarnal wa laqad ^ *mubta?ir(i) ' kahasyTmii fa kanu wabidataq ?aihataw 

Al-Qur'an (telah) Kami dan {31} yang lapuk seperti rumput maka jadilah sekafi suara 

■ ■ ■ ■ kering mereka keras 

MT 


mudahkan sungguh 


arsalna inna bfn-nuzur(i) lutim qaumu kazzabat mim muddakir(in) fahal liz-zikri 

(irimkan sungguh {33} (terhadap) Lut kaum telah t i dari orang yang t P a 1 ^ a . untuk 

Kami peringatan mendustakan_ memikirkan _ adakah peringatan 

i — n ~ia c; w ~77~vb “ XT 

min 'iqdina ni'matam laisahar(in) najjainahum l,lir; ba$iban ataihim 

... ' ■ - ** - : — i-* lUt(in) keiuarga keCUali anmn »ann atac 

Lut 


-- bisabar(in) 

dari sisi (sebagai) {34; sebelum 

Kami nikmat fajar 


Kami selamat 
kan mereka 

w 


angin yang atas 
berbatu mereka 


- VfflV -w*l» 77 »» 77 , 

lVSlSSK .sss ^ M 'C fit \C 

!_•" *--L> b* cJjJj 

fatamarau batsyatana ’ anzarahum wa laqad _ syakar(a) man karfHk* 

maka mereka Kami memnerinaat- dan bersyukur orang Kami beri demikian 

mendustakan 


batsyatana 
azab Kami 


arjzarahum wa laqad 
ia memperingat- dan 
kan mereka sungguh 

v# 


syakar(a) man 

bersyukur orang 

yanq 


najzi kazillka 

Kami beri demikian- 

balasan lah 


--fif- cv 

,. ’7 77. O >A| 

fPrbp LUaS baij -jv- ijjb 

fa 7 fmn 'a'yunahum fa tamasna 'an daifihl rawaduhu wa laqad 'Gin-nuzurff; 


fa zuqu 
maka 


'a'yunahum 

mata 

mereka 


fa tamasna 
lalu Kami 
butakan 


'an daifihl 
dari tamunya 
(Lut) 


rawaduhu 
mereka 
membujuknya 


wa laqad 
dan 

sungguh 


Ijin-nuzurfi) 
{36} (terhadap) 
peringatan 



£« . .. jiA. 

IK 


mm 

TO “ 


'azabum 

bukratan 



mustaqirr(un) 

F 1 ^ . 1 

?abbabahum 

--/ 

wa laqad 

{38} 

yang tetap 

azab 

pagi hari 

menimpa 

mereka 

dan 

sungguh 


{37} 


wa nuzur(i) 
dan peri- 
ngatan-Ku 


'azabi 

azab-Ku 


3? j Ljf&> 58 

muddakiTfin) fahai liz-zikri qur’ana yassarnal wa laqad wa nuzur(i) 'azab! fa zuqu 

dari orang yang maka untuk Al-Qur'an (telah) Kami dan {39} dari pen- azab-Ku ^ aka 

memikirkan adakah pelajaran ___ mudahk an ^ngguh _ ngatan Ku ^ ^_ r a sakanla h 

3 

Vfa’akhaznahum kulliha bi’ayatina kazzabu f nuzur(u) fir'aunan ala ja a wa laqad 

maka Kami semuanya pada ayat-ayat mereka {41} pemberi peri- Fir'aun kaum telah dan vrUj 
Kami mendustakan ngatan(Musa) datang sungguh 

-" liu 


K^ri^fhi.n lakum am min ula’ikum khairum akuffarukum _ 


* • ... *. • i 

muqtadir(in) 


9 ^ 


* 


barSiatun 
berlepas 

diri kalian 


lakum am 
bagi atau 


minula’ikum khairum akuffarukum ^ muatadir(in) ^aztzim akhia 
dari mereka lebih apakah orang-orang{42} iwi a h a Kuasa ^ ar ' dengan 

itu baik kafir dari kalian Maha Kuasa Mahaperkasa azab__ 


>*f?t 9- ><r< 7 /\Z-' A 4 

Sr m ' u sayuhzamul muntasir(un) Wf< um nahnu yaquluna am fiz-zubur(i) 

golongan ^ atam^ { 44 } golongan ataU ^ 3 } dalam k.tab^ta 

iwr 


luntasir(un) 
yang 
menang 


yaquluna 
kami mereka 

(adalah) mengatakan 


fiz-zubur(t) 
atau { 43 } dalam kitab-kitab 
terdahulu 


Zc\3\ J? (i*j y.J$\ bj(?J 

waamarrhit adha was-sa'atu mau'iduhum sa'atu = dubur(a) wa yuwallunad 


wa amarr(u) adha 

dan lebih lebih 

>ahit dahsyat 


was-sa'atu 
dan hari 
Kiamat 


mau'iduhum 
(yang)dijanjikan 
pada mereka 


sa'atu iSiiis dubur(a) wa yuwallunad 

hari Kiamat bahkan {45} ke belakang dan mereka 

mundur 


pahit dahsyat Kiamat pada mereKa _- - - ^. 

mm - - -- ~ i H , W 

/-n , \ < "• r>\i am 

@ J**-* ctefbX Jim 

^fin-nari yushabuna \*uma wa su'ur(in) ^fTdalaliw mujrimma mnal 

ke daiam mereka pada {47} dan siksaan dalam kesesatan orang-orang sesung- IW 

neraka diseret hari (akhirat) _ (dunia) _ yang berdosa guhnya 

M " 



m j** aJU. f&t. p y A- 

^ ^ i ii -I ^ T Innfi -i\ ini J VA/IIIK ihihitTl 

{48} 


biqadar(in) khalaqnahu 
{49} dengan Kami men- 
ukuran ciptakannya 


kullasyai’in inna 

(atas) segala sungguh 
sesuatu Kami 


saqar(a) massa zuqu 

api sentuhan rasakanlah 

neraka 


'ala wujuhihim 


V irintJ . 

BW Ikhta- 

” syafflwll 


I- SSSffso. 

Mi mi 

l«# GurtnaH 


I* Qoiq^idh 


di atas muka 
H muka mereka] 

r.Tnd /l wi; n-iurif-i 'i iF 

m .iti d WsjIfe MuttaiM 






























































muttaqTrta innal 

orang-orang sesungguh- {53; 
yang bertakwa nya 


fi Y" *4 » ^ > 4„ . 

P -a*-^cK O 


/"*% & 

rcci muqtadir(m) 
133J yang 


mustatar{un) 
tertulis (pada 
Kitab tersebut) 

W 


wa kabTrim 
dan yang 
besar 


iqda malTkim 
di sisi Yang 
Menguasai 


W- 

- r 

S5=. ^ 

Sidqm 
yang benar 
(yang disenangi) 


wa kullu $agTriw 
dan tiap-tiap 
yang kecil 

ac 


{52} 


n maq adi 

pada tempat {54} 
duduk 


« 


fiz-zubur(i) 
(terdapat) da lam 
kitab-kitab 


jTJ 

wa nahar(lq) 
dan sungai- 
sungai 


i' _ 

ff jannatiw 
dalam 

kebun-kebun 





rahTm 
Maha Penyayang 


rahmSnir 
Yang Maha Pengasih 


flismiHdhir 
Dengan nama Allah 


© 

{3} 


W -■ “-- 

^5*' \A/ oi/—o-^!v 

nciinfal khalanal rtiir'iinfal ’'allamnl ^r.rahm^n/ul 

{ 2 } 


ir|san(a} 

manusia 


khalaqal 
Dia telah 
menciptakan 


qur'an(a) 

Al-Qur'an 


'allamal 
Dia telah 
mengajarkan 


/*s 
• \ < 

V-/ 

{ 1 } 


ar-rahman(u) 
(Allah) Yang 
Maha Pengasih 


di 


pSij 0 ''jCZU j2fi; JjM Q SCJl ids 

Van-najmu ^busban(iw)^ wal-qamaru asy-syamsu bayan(a) 'allamahul 

dan ret (beredar) menurut dan bulan matahari {4} jelas Dia me- 

tetUmbuhan 1 1 rwhiti.nnan -i--i- 


^busban(iw) 
(beredar) menurut 
perhitungan 


bayan(a) 

jelas 

(berbicara) 


'allamahul 
Dia me- 
ngajarkannya 


Tl S' S' S S . S SS s ^ , / > O'"'' 

LA^' \T^ J 

mTzan(a) wTwada'al rafa'aha was-sama'a yasjudan(i) wasy-syajaru 

timbangan dan Dia Dia me- dan langit { 6 } keduanya dan pepohonan 


dan Dia 
letakkan 


Dia me- 
ninggikannya 


yasjudan(i) 
keduanya 
tunduk(kepada-Nya) 


(kepada- 

TMT 


wasy-syajaru 
dan pepohonan 


bil-qisti waina wa aqTmul fil-rmzaii(i) ~Tatgau alia 


l-qisti 
dengan adii 


timbangan 


3 aqTmul 
dan tegak 
kanlah 


{8} 


mTzan(i) 

dalam 

timbangan 


'atgau 

melampaui 

batas 


alia 

supaya { 7 } 


0^: 

lil-anam(i) 

{10} untuk 

* m ol/hl 1 1 1 / 


\J^^J ot) 


fi\j 


wa$la'aha 
Dia bentangkan- 
nya 


wal-arcla 
dan bumi 


0 

{9} 




6gJl 

wa flftukhsirul 


mTzan(a) 

timbangan 




dan janganlah 
mengurangi 


±ul-'a$fi 
(yang) mem- 
punyai kuiit 


wal-babbu 
dan 
biji-bijian 


di} 


akmSm(i) 

kelopak 


zatul wan-nakhiu fakihatuw fiha 

yang dan pohon (terdapat) di dalamnya 

mempunyai kurma buah-buahan 


C&- ffl 

khalflqat 

Dia {13} 

menciptakan 


% £li .0. 


Cukazziban(l) 
yang kalian 
berdua dustakan 



55. AR-R AMMAN 
(Yang Maha Pemurah) 


531 


I 





50* Dan perintah Kami hanyalah (dengan) 
satu perkataan seperti kejapan mata. 

51* Dan sungguh, telah Kami binasakan 
orang yang serupa dengan kamu (keka- 
firannya). Maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran? 

52* Dan segala sesuatu yang telah mereka 
perbuat tercatat dalam buku-buku catat- 
an. 

53* Dan segala (sesuatu) yang kecil mau- 
pun yang besar (semuanya) tertulis. 

54* Sungguh, orang-orang yang bertakwa 
berada di taman-taman dan sungai-sungai, 

55. di tempat yang disenangi di sisi Tuhan 
Yang Mahakuasa. 


ar-rahmAn 

Makkiyyah 

SsjfAh fee-55 :78 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

BEBERAPA NI KM AT ALLAH SWT YANG 
DAPAT DIRASAKAN DIDUNIA 

1. (Allah) Yang Maha Pengasih, 

2. Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. 

3. Dia menciptakan manusia, 

4. mengajarnya pandai berbicara. 

5. Matahari dan bulan beredar menurut 
perhitungan, 

6* dan tetumbuhan dan pepohonan, ke¬ 
duanya tunduk (kepada-Nya). 

7. Dan langit telah ditinggikan-Nya dan 
Dia ciptakan keseimbangan, 

8. agar kamu jangan merusak keseim¬ 
bangan itu. 

9. Dan tegakkanlah keseimbangan itu 
dengan adil dan janganlah kamu mengu¬ 
rangi keseimbangan itu. 

10. Dan bumi telah dibentangkan-Nya 
untuk makhluk (-Nya), 

11. di dalamnya ada buah-buahan dan 
pohon kurma yang mempunyai kelopak 
mayang, 

12. dan biji-bijian yang berkulit dan bu- 
nga-bunga yang harum baunya. 

13. Maka nikmatTuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

14. Dia menciptakan manusia dari tanah 
kering seperti tembikar, 

15. dan Dia menciptakan jin dari nyala api 
tan pa asap. 

16. Maka nikmatTuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 































































€ 


532 


55. AR-RAyMAN 
(Yang Maha Patmirah) 


17. Tuhan (yang memelihara) dua timur dan 
Tuhan (yang memelihara) dua barat 819 ) 

18. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

19. Dia membiarkan dua laut mengaliryang 
(kemudian) keduanya bertemu, 

20. di antara keduanya ada batas yang tidak 
dilampaui oleh masing-masing 82 °) 

21. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

22. Dari keduanya keluar mutiara dan mar- 
jan. 

23. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

24. Milik-Nyalah kapal-kapal yang berlayar 
di lautan bagaikan gunung-gunung. 

25. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

26. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, 

27. tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki 
kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. 

28. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

29. Apa yang di langit dan di bumi selalu 
meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia 
dalam kesibukan 821 ) 

30. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

ANCAMAN ALLAH TERHADAP PERBUAT- 
AN-PERBUATAN DURHAKA 

31. Kami akan memberi perhatian sepenuh- 
nya kepadamu wahai (golongan) manusia 
dan jin! 

32. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

33. Wahai golongan jin dan manusia! Jika 
kamu sanggup menembus (melintasi) pen- 
juru langit dan bumi, maka tembuslah. 
Kamu tidak akan mampu menembusnya 
kecuali dengan kekuatan (dari Allah). 

34. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

35. Kepada kamu (jin dan manusia), akan 
dikirim nyala api dan cairan tembaga (panas) 
sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan 
diri (darinya). 

36. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

37. Maka apabila langit telah terbelah dan 
menjadi merah mawar seperti (kilauan) 
m inyak. 

38. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

39. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak 
ditanya tentang dosanya. 822 ) 

40. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 



819) Tempat terbit dan terbenam matahari pada 
musim panas dan pada musim dingin. 

820) Di antara mufasir ada yang berpendapat 
bahwa layabgiyan maksudnya masing-masing tidak 
menghendaki. Dengan demikian maksud ayat 19 dan 
20, ialah bahwa ada dua laut yang keduanya terpisah 
dibatasi oleh tanah genting, tetapi tanah genting itu 
tidaklah dikehendaki (tidak diperlukan) maka pada 
akhirnya, tanah genting itu dibuang (digali untuk 
keperluan lalu lintas), maka bertemulah kedua lautan 
Seperti Terusan Suez dan Terusan Panama. 

821) Allah senantiasa menciptakan, menghidupkan, 
mematikan, memelihara, memberi rezeki dan Iain- 
lain. 

822) Tetapi pada saatnya akan dimintai pertanggung 
jawaban atas segala amal perbuatannya. 


O \'t«' ^i\ 


tukazziban(i) rabbikuma ala'i 

{18} yang kalian Tuhan kalian nikmat 
berdua dustakan berdua 


. w 

fabi'ayyi magribain(i) wa rabbui 

maka yang {17} dua barat dan 

mana Pemelihara 


masyriqaini rabbui 

dua timur Pemeli¬ 

hara 


w 

_ 

ala'i 

nikmat 






a 

w 

fabi'ayyi 

maka yang { 20 } 
mana 


a 


* - 

la yabgiyan(i) 
keduanya tidak 
melampaui 


(US. 

barzakhul 

(terdapat) 

batas 




bainahuma yaltaqiyan(i) 

di antara {19} (sehingga) kedua- 
keduanya nya bertemu 


babraini marajal 

dua laut Dia 

alirkan 


o 

fabi'ayyi r 2 21 
maka yang l ) 


wai-marjan(u) 
dan marjan 


lu’lu'u 

mutiara 


>> 




ip 

{ 21 } 






minhumal 

dari 

keduanya 


yakhruju 

keluar 


tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 


rabbikuma 
Tuhan kalian 
berdua 

LTJ 


&& disa 0 % 6 C43 72 \ 


kal-a'lam(i) 
seperti 
gunung-gunung 

~wm 


fil-babri 
di laut 


murisya’atu 

yang 

berlayar 


jawaril 

kapal-kapal 


wa lahul 
dan 

milik-Nya 


{23} 


tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 


V 

rabbilouna ala'i 
Tuhan kalian nikmat 

berdua 


Jh. ip $ $ 8P 

vrayabqa ' , fan(iw) 'alaiha man kullu tukazziban(i) rabbikuma ala'i fabi'ayyi 

dan f26l fakanl ^tacm/a orana tiaD- 125} vanq kalian Tuhan kalian nikmat maka yang {24} 
kekal 


w 

fan(iw) 

'alaiha 

LT 

man 

kullu 

{26} 

(akan) 

atasnya 

orang 

tiap- 


binasa 

'Ibumi) 

yang 

tiap 


tulcazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 


rabbikuma 
Tuhan kalian 
berdua 


i3$S 31 ili 0 0j\ % 

{27} 


tukazziban(i) 


fabi'ayyi 
maka yang {24} 
mana 

u 


rabbikuma 
yang kalian Tuhan kalian 
berdua dustakan berdua 


ala'i 

nikmat 


fabi'ayyi 
maka yang 
mana 


wal-ikram(i) 

dan 

kemuliaan 


zul-jalali 

mempunyai 

kebesaran 


rabbika 

Tuhanmu 


> 

wajhu 

zat 


& oti'j 

fabi’ayyi fT sya'n(in) 

maka yang {29} (ada) dalam 
mana_kesibukan 


huwa kullayaumin 

Dia setiap 

hari 




wal-ard(i) 
dan bumi 


fis-samawati 
di langit 


mar| yas'aluhu 
siapa akan meminta rtgt 
yang kepada-Nya 1 i 

- VM 


„ << ^ \'* M O' *XT| 


fabi'ayyi 

maka yang IJ 

mana 


saqalan(i) 
manusia 
dan jin 


ayyuhas- 

wahai 


lakum 

terhadap 

kalian 


sanafrugu 
Kami akan 
bertindak 


tukazziban(i) 
{3Uj yang kalian 

berdua dustakan 


rabbikuma ala'i 
Tuhan kalian nikmat 

berdua 


«r: 




inistafa'tum 
jika kalian 
mampu 

~wr 


wal-iqsi 

dan 

manusia 


jinni 

jin 



i5£ 






tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 

* 






II 


rabbikuma aliN 
Tuhan kalian nikmat 

berdua 




la taqfuzuna 
(kalian) tidak dapat 
menembus 


faqfuzu 

maka 

tembuslah 


wal-artfi 
dan bumi 


samawati 

langit 


min aqfaris 
dari penjuru 


taryfuzu sf) 

kalian bahwa 

menembus 




'alaikuma 
atas kalian 
berdua 




yursalu 
akan di 
kirimkan 

KTJ 


{34} 




) 

tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 


■7>J 


'VM — 

^1 




rabbikuma 
Tuhan kalian 
berdua 


ala'i 

nikmat 


, bisuitan(in) 
{33} dengan kekuasaan 
(dari Allah) 


v# 77 

\ < 


n 

fabi'ayyi 
maka yang 
mana 

li 

a - ' 

fala tar|ta$iran(i) wa nuhasuq rrfTn nar(iw) 

maka kalian tidak dapat dan cairan dari api 

morvueilsmatk^n Hirl tpmhaaa 



vyuwdrurw 

nyala 


kiiiif uji $zn\ 


kad-dihan(i) 
seperti (kilauan) 
minyak 



























































pnana Ka ki-kski 

^ 443 3 

mujrimun(a) bihal yukazzibu latT 

orang-orang dengan- mendustakan yang 

yang berdosa nya 

aiuegann xanaamereKa /an^ oeraosa 

j#iarinamul hazihT tukazziban(i) rabbikuma ala'i 

neraka ini {42} yang kalian Tuhan kalian nikmat 

Jahanam 1 1 berdua dustakan berdua 

t ' /'“N £ \ ^>4'' /**\ 

^ | c$US • .i Ol 0 4® \ iY 

^ ^ ^ **'■"' ** f *•* -0 *• V V 

tukazziban(i) rabbikuma ala’i fabi'ayyi an(in) wa baina hamTmin bainaha yafufuna ^ 

yang kalian Tuhan kalian nikmat maka yang { 44 J yang sangat dan di antara di mereka { 43 } 

berdua dustakan berdua mana panas air mendidih antaranya berkeliling 

y.53 3 

tukazziban(i) rabbikuma ala'i 

yang kalian Tuhan kalian nikm; 

berdua dustakan berdua 

1 Cj^r t J ^ ^ U 4jU 

fabi'ayyi ~ jannatan(i) rabbihl maqama khafa wa liman 

at maka yang {46} (baginya) Tuhan- kedudukan takut dan bagi {45} 

mana dua surga nya orang yang 1 J 

- KfM --- mwm - 


'ainani 
dua mata 


fThima 
di dalam 
keduanya 


v2/ 

{49} 


% & 


) 

tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 


rabbilfuma 
Tuhan kalian 
berdua 


7Z\ £ii 


ala’i 

nikmat 


fakihatin 

buah- 

buahan 

cv 


ming kulli 
dari 
sega I a 


fThima 
di dalam 
keduanya 


fabi'ayyi 
maka yang 
mana 


ih 

{48} 


afnan(in) 

aneka 

ragam 


T2W <r~\ 

zawata 

keduanya {47} 
mempunyai 


^ jE ^i0 ^ cfe 'S 0 

{51} 




'ala furusyim 
di atas 
permadani 




muttakilna 

mereka 

bersandar 


* 0T * 


{53} 


tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 

* ^ 


rabbikuma 
Tuhan kalian 
berdua 


ala'i 

nikmat 


fabi'ayyi 
maka yang 
mana 


53 




tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 




rabbikuma 
Tuhan kalian 
berdua 


ala'i 

nikmat 


fabi'ayyi 

maka yang {54} 
mana 

«* 


& r 

dan(in) 

(dari) 

dekata 


,5 

rabbikuma 
Tuhan kalian 
berdua 

7ST 

ociii 

jannataini 
dua surga 




ala'i 

nikmat 


V" " 

W-J 

wa janal 
dan 

memetik 


w 

{50} 

/ts 

* ? 


tajriyan(i) 

mengalir 


fabi’ayyi 
maka yang 
mana 

19W 

& . ' »1 » 

min istabraq(in) 
dari sutera 


a , r 

{52} 

pasangan 

"Wi - 


bafa'inuha 

sebelah 


dalamnya 


* r" -1 yfti -t ' k 

0^1 


qasiratut tarfi 
(bidadari-bidadari) yang 
membatasi o and anyan 




ala'i 

nikmat 


tukazziban(i) 
yang kalian 
berdua dustakan 


_ 

rabbikuma ala'i 

Tuhan kalian nikmat 

berdua 


•t S0t* 


fabi'ayyi 

maka yang {6Q} 


V \ 


■W 

** 

ala'i 

nikmat 

its 

fabi'ayyi 
maka yang 
mana 

: m 1 

V 

{58} 

wal-marjan(u) 
dan marjan 


9 

£ 


> 

0 


% 

olli-VI 


ihsan(u) 

ilia! 

ibsani 


kebaikan 

kecuali 

(atas) 

kebaikan 


tukazziban(i) 
yang kalian 
Jjerdua dustakan 


S' 1— 

Ljv_; 1 

rabbikuma ala'i 

Tuhan kalian nikmat 

berdua 


&li 


Gs 


fabi'ayyi 
maka yang 
mana 


jannatan(i) 
dua surga 


K . *> 








di dalam 


{65} 


tukazziban(i) 
yang kalian 


u 


rabbikuma 
Tuhan kalian 


5? I 

ala'i 

nikmat 


wa miri dunihima 
dan dari selain 
keduanya 


n\ 


{61} 


< ' 


ujU 
? > 

fabi'ayyi 
maka yang 


fa 

{64} 


berdua dus 

^y.jSo 

takan berdua 

VJ - 

^ 

mana 

0 < 


tukazziban(i) 

s' 

rabbikuma 

> 

ala'i 

s' S' 

fabi'ayyi 


yang kalian 
berdua dustakan 

Tuhan kalian 
berdua 

nikmat 

maka yang 
mana 

{66} 


iiwr>r 

e1 ^ ■> 

»L& jLa 

mudhammatan(i) 
keduanya 
hijau tua 


OS' 

{63} 



•JJI* Q f» I c| r»! rt K 
IdqDm 




nacklakhatan(i) 

1 yang I memanc^rkan 
keduanya 

munfn gg 

M«44 5iin»» InwlUk 
rviarfd Wrt|ib MimAiif 
>4 

Mmld f in} 


) 


Q^> 



55. AR-RAHM AN 
(Yang Maha Femurah) 


533 


41 . Orang-orang yang berdosa itu diketahui 
dengan tanda-tandanya, lalu direnggut 
ubun-ubun dan kakinya. 

42. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

43. Inilah neraka Jahanam yang didustakan 
oleh orang-orang yang berdosa. 

44. Mereka berkeliling di sana dan di antara 
air yang mendidih. 

45. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

PAHALA BAGI ORANG-ORANG YANG BER- 
TAKWA 

46. Dan bagi siapa yang takut akan saat 
menghadapTuhannya ada dua surga .&23J 

47. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

48. Kedua surga itu mempunyai aneka pe- 
pohonan dan buah-buahan. 

49. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

50. Di dalam kedua surga itu ada dua buah 
mata air yang memancar. 

51. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

52. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka 
buah-buahan yang berpasang-pasangan. 

53. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

54. Mereka bersandar di atas permadani 
yang bagian dalamnya dari sutera tebal. 
Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat 
(dipetik) dari dekat. 

55. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

56. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari 
yang membatasi pandangan, yang tidak 
pernah disentuh oleh manusia maupun jin 
sebelumnya. 

57. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

58. Seakan-akan mereka itu permata yakut 
dan marjan. 

59. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

60. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain 
kebaikan (pula). 

61. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

62. Dan selain dari dua surga itu ada dua 
surga lagi.824) 

63. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

64. Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua 
warnanya. 

65. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu. dustakan? 

66. Di dalam keduanya (surga itu) ada dua 
buah mata air yang memancar. 

67. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


S23) Surga untuk manusia dan surga untuk jin. Ada 
juga mufasir yang berpendapat surga dunia dan surga 
akhirat. 

824) Selain dua surga yang tersebut diatas ada lagi 
dua surga untuk orang-orang yang mukmin yang 
kurang derajatnya dari orang-orang mukmin yang 
dimasukkan kedalam surga yang pertama. 




















































Surah Ke - 56 


JuzKe-27 


€ 


F -- 

56. AL-WAaiAH 




534 

(hari kiamat) 


e>-\ k-syi | 

B or I j 


rv 


68. Di dalam kedua surga itu ada buah- 
buahan, kurma, dan delima. 

69. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

?Q„ Di dalam surga-surga itu ada bidadari- 
bidadari yang baik-baik dan jelita. 

71. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

72. Bidadari-bidadari yang dipelihara di 
dalam kemah-kemah. 

73. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

! 74. Mereka sebelumnya tidak pernah 
disentuh oleh manusia maupun oleh jin. 

75. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

76. Mereka bersandar pada bantal-bantal 
yang hijau dan permadani-permadani yang 
indah. 

77. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

78. Mahasuci nama Tuhanmu Pemilik Ke- 
agungan dan Kemuliaan. 



AL-WAQt'AH 

Makkiyyah 
Surah ke-5fi 9G ayai 



Golongan Kanan, Golongan Kiri don Orang- 
orangyang poling Dahulu Beriman 


Dengan noma Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 


KEJADIAN-KEJADIAN BESAR PADA HARi 
KIAMAT 


Pada Hari Kiamat Manusia Terbagi kepada 
Tiga Golongan 



1. Apabila terjadi hari Kiamat 

2. terjadinya tidak dapat didustakan (disang- 
kal). 

3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golong¬ 
an) dan meninggikan (golongan yang lain). 

4. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat- 
dahsyatnya, 

5. dan gunung-gunung dihancurluluhkan 
sehancur-hancurnya, 

6. maka jadilah ia debu yang beterbangan, 

7. dan kamu menjadi tiga golongan. 


8. yaitu golongan kanan, 8251 alangkah mu- 
lianya golongan kanan itu, 

9. dan golongan kiri, 826) alangkah sengsa- 
ranya golongan kiri itu, 

10. dan orang-orang yang paling dahulu 
(beriman), merekalah yang paling dahulu 
(masuk surga). 

Balasan kepada Orang-orang yang Paling Da¬ 
hulu Beriman 


11. mereka itulah orang yang dekat (kepada 
Allah), 

12. Berada dalam surga kenikmatan, 

13. segolongan besar dari orang-orang yang 

terdahulu, 827) 

14. dan segolongan kecil dari orang-orang 
yang kemudian. 

15. mereka berada di atas dipan-dipan yang 
bertahtakan emas dan permata, 

16. mereka bersandar di atasnya berhadap- 
hadapan. 


825) Orang-orang yang menerima buku catatan amal 
mereka dengan tangan kanan. 

826) Orang-orang yang menerima buku catatan amal 
mereka dengan tangan kiri. 

827) Seluruh umat nabi-nabi sebelum Nabi 
Muhammad saw., dan yang dimaksud orang yang 
kemudian ialah umat Nabi Muhammad saw. 




169} 


tukaztibanfO 

kalian berdua 
dustakan 



fabi'ayyi wa rumman(un) wa nakhluw 

maka yang { 68 } dan dan 

mana delima kurma 

1X1 



f , At , ^ V*, „<< i ”. 


ay- . 

hurum tukazziban(i) rabbikuma ala'i fabi'ayyi 

(bidadari) {71} kalian berdua Tuhan kalian nikmat maka yang 

yang jelita dustakan berdua mana 

- 


{70} 


bisan(un) khairatun fih j nna 

dan terdapat bidadari di dalam 
jelita yang baik surga 

: m 

*T *0 

maqsuratuq 
(yang) tersimpan 
(terpelihara) 


UiS. cfe ® 


tukaz 2 iban(i) 
{73} kalian berdua 
dustakan 


rabbikuma 
Tuhan kalian 
berdua 


ala'i 

nikmat 


fabi'ayyi 
maka yang 
mana 


{72} 


fil-khiyam(i) 
di dalam rumah 


V-iS -$\ 0 . 3 . ^ -Jh & $ 


tukazziban(i) rabbikuma ala'i fabi'ayyi 
kalian berdua Tuhan kalian nikmat maka yang {74} 
dustakan berdua mana 


wa la jann(un) 
dan tidak 
jin 


Cs li 


. y. 

f h „ . ^ 

fabiayyi 

maka yang {76} 

mana 


rr: r> 


qabiahum iri[$ung 
sebelum manusia 
mereka 


yatmishunna lam 
menyentuh tidak 
mereka 


hisan(in) 
yang indah 


wa angariyyin 
dan 


permadani 


khudriw 

hijau 


. y „ ^ 


"ala rafrafin 
di atas 

bantal-bantal 


muttaki'Tna 
mereka {75} 
bersandar 


0 E fCTvij filY 3 S£ p 23 3 


wal-ikram(i) 

{78} dan 

Kemuliaan 


rabbika (is)mu tabarakas 
Tuhanmu nama Mahasuci 


tukazziban(i) rabbikuma ala'i. I 

{77} kalian berdua Tuhan kalian nikmat 
dustakan berdua 


<U)J 




rahlm 

Maha Penyayang 


rahmSnir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 


~ v Y- sY s'i'\ 'A ru ^ ^ \<\ 




Tr*r 




'XT-'-Z, w ” W 

rafi'ah(tun) khafidatur kazibah(tun) liwaq'atiha laisa T waqi'ah(tu) waqa atii 

dan yang meninggi- yang merendah- { 2 } seorang yang tentang tidak { 1 } peristiwa yang terjadi apabila 

kan (segolongan) kan (segolonga n) mend ustakan_terjadinya_ besar (K iamat) _ _ 


segolong; 




bassa(n) 
{5} sehancur- 
hancurnya 


jibalu 

gunung- 

gunung 


V 

wa bussati! 

dan {4} (dengan)goncang- 

dihancurkan an yang keras 


rajja(w) 


ardu 

bumi 


rujjatil 

digoncangkan apabila {3} 





{7} 


I ™ ^ •'f -.li < “ 

c -0 m 2.4 

asah(tan) azwajaq kuqtum T fnumbiisajw) haba'am fa kanat 


salasah(tan) 
tiga 


pasangan 

(segolongan) 


. kuqtum 

dan 

kalian 


{6} 


yang 

berterbangan 


(seperti) 

debu 


maka 
jadilah ia 







V 9 


ma a^habul 
alangkah (seng- 
saranya) golongan 




oyj&\ sJ>j\ 

muqarrabun(a) 


wa ashabul 

dan {8} 

golongan 


maimanah(ti) 

kanan 


ma ashabul 
alangkah (mulianya) 
golongan 


matmanati 

kanan 


/in ' ■ ■ ula'ikal 

III) orang-orang yang mereka 


dekat (kepada Allah) 


0 oj iji\ 

sabiqun(a) was-sabiqunas masy'amati I 

{10} adalah orang-orang dan orang-orang yang {9} kiri 

terdahulu masuk surga terdahulu (beriman) 




TV 


«, f. 


TT 


minal-akhirin(a) wa qalTIum 

dari orang-orang dan segolongan {13} 
(kecil) 




minai-swwal7n(a) 
dari orang-orang 
terdahulu 


sullatum 

segolongan 

besar 


na'Tm(i) 

{12} yang penuh 
kenikmatan 





mm 


ala sururim 

diatas {14} 


V 


be 


c 


ft 

di 

Jsed 

































































T 3 T 

mim ma'Tn(if) 
dari mata air 
(yang mengalir) 


V 




yatakhayyarun(a) 

mereka 

pilih 


. - — 

tl 

** 

mimma 
dari apa 
yang 


bi’akwabiw 
dengan mem- 
bawa gelas-gelas 


Vr --l-" * »t-v 

mukhalladun(a) wildaniJm 'alaihim yatufu 

{17} yang keka! anak-anak atas menge- 

(tetap muda) muda mereka lilingi 


i&i 

wa fakihatim 
dan buah- 
buahan 


f V$ J 
{19} 


"JOT 


wa la yunzifun(a) 
dan tidak 
mabuk 


'anha la yu$adda'una 

karenanya mereka tidak 

merasa sakit 


/*N 

\A 


{18} 


j$# Jiff © 


Hu’lu'ii 

mutiara 


Ka'amsalil 

seperti 





'Tn(ung) 
yang ber- 
mata jeii 




w H — “ 

J 9 




wa hurun 
dan 

bidadari 


{ 21 } 


yasytahun(a) 

mereka 

inginkan 


mimma 
dari apa 
yang 


tairim 

burung 


wa lahmi r - rtl 
dan {20} 
daging 


a -- - w i» ^—:—rr - 

In iracm-a^npi'a ua , rtvalnn/5\ Lr5rtUi Kim5 rvialf rvi 1 rif i\ 

{24} 


liigwaw fihS 

hal di dalam- 
sia-sia nya 


la yasma'una 
mereka tidak 
mendengar 


ya'malun(a) 

kerjakan 


kanu bima 
mereka bagi apa 
yang 


jaza am 
(sebagai) 
balasan 


/031 maknun(i) 

Izoj tersimpan 

dengan baik 


4&z 10 4^1501 1 

ma a$babul yamTni wa asbabul salama(n) salamarj qTlarj ilia wa la ta’sTma(n) 

alangkah kanan dan kaum {26} selamat selamat perkataan kecuali {25} dan tidak me- 

mulia kaum nimbulkan dosa 




^3 0 

'w ,j fillitn 

dan {29} 

naungan 

o 

ik. 

la maqtu'atiw 
tidak terputus 


1 ,>*< 

maoduti(iw) 

(yang) ber- 
susun-susun 


wa tall^im 
dan pohon 
pisang 


{28} 


V >> 


TT 


makhdud(iw) 
(yang) tidak 
berduri 


~fl- 

fi sidrim 
(mereka berada) 
di pohon bidara 


9 


—*9 „ “ TV Z r H W 

{32} 


/"“N 

4 ■- 


d2i 


insya’a(n) 
rtSldengan kejadian 
1 J (langsung) 


kasTrah(til) wa fafohatinij 

yang dan buah- 

banyak buahan 

OH _ 

Si @ 

ansya'nahunna inna 

jadikan mereka sungguh {34} 
(bidadari) Kami 


{31} 


maskub(iw) 

(yang) 

mengalir 


wa ma'im 
dan air 


\'A*' 

&b* 

marfu'ah(tin) 

yang 

ditinggikan 


»x 

wa furusyim 
dan 

kasur-kasur 


? rv * 

S^J 

yamin(i) 

{27} (golongan) 
kanan 

KTZ -— 

/-N v 

mamdud(iw) 
{30} . y an 9 ter - 

IV 


bentang luas 


, || . 
{33} 


u 

wa la mamnu'ah(tiw) 
dan tidak 
terlarang 




_ tji 

iull^ium yamin(i) 

segolongan {38} (yang) kanan 
besar 

- «r 




li’a?babil atraba(l) 

untuk {37} sebaya 

golongan (usianya) 


,^» jgSm 
b jO tn 


TI H 




X * 


'uruban 

penuh 

cinta 

TV 


abkara(n) 
{36} 9 a dis-gadis 


< > ir<. 


0^ 




f^ja'alnabiinna 
maka Kami 
jadikan mereka 


ma asbabusy 
alangkah seng- 
sara kaum 


syimali 

kiri 


< 




Ipi* < J ^ot 

labaridiw ifuyyabmum(fiy 

tidak sejuk {43} dari asap 
hitam 


wa asbabusy minal-akhirTn(a) wa sullatum minal-awv/alTn(a) 

dan golongan {40} dari orang-orang dan sego- {39} dari orang-orang 
kemudian longan besar terdahulu 

^ 77 


irrr 


ir 


{42} dan air panas 
yang mendidih 

w 


(mereka berada)dalam 
angin amat panas 

m 


syimal(i) 
141} yang kiri 



S6. AL-WAQI'AH 
(hart kiamat) 


535 


¥ 


17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda 
yang tetap muda, 

18. dengan membawa gelas, cerek, dan 
sloki (piala) berisi minuman yang diambil 
dari air yang mengalir, 

19. mereka tidak pening karenanya dan 
tidak pula mabuk, 

20. dan buah-buahan apa pun yang mereka 
pilih, 

21. dan daging burung apa pun yang me¬ 
reka inginkan. 

22. dan ada bidadari-bidadari yang bermata 
indah, 

23. laksana mutiara yang tersimpan baik. 

24. Sebagai balasan atas apa yang mereka 
kerjakan. 

25. Di sana mereka tidak mendengar perca- 
kapan yang sia-sia maupun yang menim- 
bulkan dosa, 

26. tetapi mereka mendengar ucapan salam. 

Balasan kepada Golongan Kanan 

27. Dan golongan kanan, alangkah mulianya 
golongan kanan itu. 

28. (Mereka) berada di antara pohon bidara 
yang tidak berduri, 

29. dan pohon pisang yang bersusun-susun 
(buahnya), 

30. dan naungan yang terbentang luas, 

31. dan air yang mengalir terus menerus, 

32. dan buah-buahan yang banyak, 

33. yang tidak berhenti berbuah dan tidak 
terlarang mengambilnya, 

34. dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. 

35. Kami menciptakan mereka (bidadari- 
bidadari itu) secara langsung,'' 1 - 1 ^' 

36. lalu Kami jadikan mereka perawan- 
perawan, 

37. yang penuh cinta (dan) sebaya umurnya, 

38. untuk golongan kanan, 

39. segolongan besar dari orang-orang 
yang terdahulu, 

40. dan segolongan besar pula dari orang 
yang kemudian. 

Azab dan celaan untuk Golongan Kiri 

41. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya 
golongan kiri itu. 

42. (Mereka) dalam siksaan angin yang sa- 
ngat panas dan air yang mendidih, 

43. dan naungan asap yang hitam, 

44. tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 

45. Sesungguhnya mereka sebelum itu 
(dahulu) hidup bermewah-mewah, 

46. dan mereka terus-menerus mengerjakan 
dosa yang besar, 

47. dan mereka berkata, "Apabila kami su- 
dah mati, menjadi tanah dan tulang be- 
lulang, apakah kami benar-benar akan di- 
bangkitkan kembali? 

48. Apakah nenek moyang kami yang ter¬ 
dahulu (dibangkitkan pula)?" 

49. Katakanlah, "(Ya), sesungguhnya orang- 
orang yang terdahulu dan yang kemudian, 

50. pasti semua akan dikumpulkan pada 
waktu tertentu, pada hari yang sudah 
dimaklumi. 


328} Mereka diciptakan tanpa melalui kelahiran dan 
langsung menjadi gadis. 




















































51. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai 
orang-orang yang sesat lagi mendustakan! 

52. pasti akan memakan pohon zaqqum,829) 

53. maka akan penuh perutmu dengannya. 

54. Setelah itu kamu akan meminum air 
yang sangat panas. 

55. Maka kamu minum seperti unta {yang 
sangat haus) minum. 

56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari 
pembalasan" 

57. Kami telah menciptakan kamu, menga- 
pa kamu tidak membenarkan (hari berbang- 
kit)? 

58. Maka adakah kamu perhatikan, tentang 
(benih manusia) yang kamu pancarkan. 

59. Kamukah yang menciptakannya, atau- 
kah Kami penciptanya? 

60. Kami telah menentukan kematian ma- 
sing-masing kamu dan Kami tidak lemah, 

61. untuk menggantikan kamu dengan 
orang-orang yang seperti kamu {di dunia) 
dan membangkitkan kamu kelak {di akhirat) 
dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. 

62. Dan sungguh, kamu telah tahu pencip- 
taan yang pertama, mengapa kamu tidak 
mengambil pelajaran? 

63. Pernahkah kamu perhatikan benih yang 
kamu tanam? 

64. Kamukah yang menumbuhkannya atau- 
kah Kami yang menumbuhkan? 

65. Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami 
hancurkan sampai lumat; maka kamu akan 
heran tercengang, 

66. (sambil berkata), "Sungguh, kami benar- 
benar menderita kerugian, 

67. bahkan kami tidak mendapat hasil apa 
pun" 

68. Pernahkah kamu memperhatikan air 
yang kamu minum? 

69. Kamukah yang menurunkannya dari 
awan ataukah Kami yang menurunkan? 

70. Sekiranya Kami menghendaki, niscaya 
Kami menjadikannya asin, mengapa kamu 
tidak bersyukur? 

71. Maka pernahkah kamu memperhatikan 
tentang api yang kamu nyalakan (dengan 
kayu)? 

72. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu 
ataukah Kami yang menumbuhkan? 

73. Kami menjadikannya (api itu) untuk 
peringatan dan bahan yang berguna bagi 
musafir. 

74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) 
namaTuhanmu Yang Mahabesar. 

SUMPAH ALLAH TENTANG KEMULIAAN 
AL-QUR'AN 

75. Lalu Aku bersumpah dengan tempat 
beredarnya bintang-bintang. 

76. Dan sesungguhnya itu benar-benar sum- 
pah yang besar sekiranya kamu mengetahui, 

829) Jenis pohon di neraka yang mengakibatkan 
derita yang luar biasa bagi yang memakannya. 


m* © P 

iniTi -/itq4Qm|ir|} rninsyajarim la'akiluna mukazziburifa) claliunai ayyuhad ’innaki 

fcoi Hari dari pohon P asti --- 

memakan 


{52} dari 

_ zaqqurn _ 

oy.Jl* ft oJ&U 

fa syaribuna minal.hsmTmiii Staihi fa cwarihnn^ hntfinfni minhal famali’una 

maka akan 
meminum 


{51} lagi 

pendusta 


ayyuhad 

orang-orang wahai 
yang sesat 


sungguh kemu- 
kaiian dian 


minal-bsmimO) 'alaihi 

dari air panas atasnya 

yang mendidih 


fa syaribuna 
maka akan {53} 
meminum 


butun(a) minhal famaii’una 
perut- darinya maka menjadi 

perut_penuh 


fatau 

maka 

mengapa 


XaL rJ p fky U* ^ 

’khalaqnakum nabnu . . dTn{i) yaumad nuzuluhum haz§ hTm(i) 




khalaqnakum nabnu 

telah men- Kami 

ciptakan kalian 




> 

nahnul 

Kami 


{56} 

«v 


umtij yaumad nuzuluhum haza 

pembalasan pada hidangan inilah 

hari mereka 

& 




{55} (seperti) unta minuman 
_ (kehausan) _ 


ev 


si: @ j&>> <s 

- -afara'aitum rcyi 

maka apakah 1 J 
kalian perhatikan 


ma tumnun(a) 
apa yang kalian 
tumpahkan 


la tu$addiqun{a) 
kalian tidak 
membenarkan 



am takhluqunahu a'antum 

atau mencip- apakah 158 

_ takannya _ kalian _ .. . ,_______ 

2> x c _< ^ H""t 1 

\^j 

bimasbuqTn(a) nabnu wa ma mauta bainakumul qaddarna nahnu khaliqun(a) 

Hikalahkan Kami dan kematian di antara telah Kami {59} yang 

tidaklah kalian menentukan _ mencipt akan 

-—- ww -- n W 

3 hpzt 

la talamun(a) fima *wa nuqsyi'akum ’ amsalakum 

fAll l/.li.n Halam dan men- uann <prnna 

ciptakan kalian 


{61} kalian tidak 

ketahui 


dalam 
apa yang 


yang serupa 
kalian 


an nubaddila 'ala 

untuk kami atas 

gantikan 

¥• 


pry $ *a# zz 

’afara'aitum tafakkarim/al falau la ula nasv'atal 'alimtumun 


ma tabrusun(a) 
apa yang 
kalian tanam 


’afara'aitum 
maka apakah 
kalian perhatikan 




J3 

lajs'alnahu 
niscaya Kami 

nasya 1 u 
Kami 

3il J 

jika 


tazakkarun(a) 
{62} kalian mengambil 
pelajaran 


falau la 
maka 

mengapa tidak 




ula nasy'atal 'alimtumun 

yang penciptaan kalian me- 

pertama ngetahui 

“ 1W 


menjadikannya menghendaki 


{64} 


zari'un(a) 

penanamnya 


yang 

menanamnya 


a'ar)tum 

apakah 

kalian 


3 # - 


v* 




Ji CijAjks ,J bj. UUfl^ 

mabrumun(a) nabnu bal lamugramun(a) inna tafakkahun(3) fa ?altum butannari 

tidak men- kami bahkan {66} menderita sungguh {65} heran maka jadilah hancur 

dapat hasil kerugian _ kami_tercengang 


— 


minal-muzni anzaltumuhu 
dari awan yang menu¬ 

runkannya 




ww 

a'aqtum 

apakah 

kalian 


03 ojir^ 

tasyrabun(a) 

{68} kalian 

minum 

, -w- 




'XS\ B 

lazi ma'al afara'attumul 


lazi 

yang 


afara’attumul 
maka apakah {67} 
kalian perhatikan 

mr. 


tasykurun(a) falau la ujajan 
kalian maka mengapa (air itu) 

bersyukur tidak asin 



ja'alnahu nasya u 

niscaya Kami Kami 
jadikannya menghendaki 


am syajaratana 

atau pohonnya 


jmm & ~7 

’ansya’tum a'aqtum turun(a) 

ini mpnumhuh- apakah {71} kalian 

kalian 1 ' -- 


4 < A ?>Ti > 4 4 

y rjy (•' 

\au munznQn(a) nabnul 

jika {69} yang menu- Kami atau 

runkannya 


r , 

'ansva tum a aqtum 

{71} kalian 
nyalakan 


a.jsya turn 

(yang) menumbuh- apai^ai 
kan kalian 

1 S ! 




lil-muqwm{a) 
bagi para 
musafir 


MV# 

ii5J 


-o—^ 

wa mata'al tazkirataw ja'alnaha 

dan bahan (sebagai) menjadi- 

yang berguna_peringatan kanya 


5 9 

at - 

**latt n5ral afara 

yang a P j , ^ ak 

kalian 

W 


o* 1 (p 

nahnu ^ 


nahnu 
Kami {72} 


fa la uqsimu 
lalu Aku bersumpah 


m 

s' 

T 'a?Tm(i) rabbi kal 

{74} Yang Tuhanmu 

Mahabesar 


bismi 

dengan 


fa sabbib 
maka 
bertasbihlah 


m 

{73} 


-- w* - WW ^ ~ 

^ £ * * ' ' *y\ 9 ' £ Q-' 'J\ <4*.' .> 3) 


'a?Tm(un) 
{76} yang laesar 


■ 3 !: ; 


ta'lamuna 
kalian 

mengetahui 


laqasamul wa innahu ^ nujum(i) 

benar-benar dan sung- {75} bintang-bintang 
sumpah guh ia 


- It|S 


I Ownnmi 




M«iia SUdli Tawllafl 
Mutld w^jih MuUn^l j 























































Surah Ke- 57 


JuzKe-27 


6 V jbjJJ 






57 AL-HADID 

orv § 

YV UiJis 


g 

J/ * riL, nnL/ii/ 

(Beil) 


% u&Q't&s sa 

illaf- la Yamassuhu maknun(il) f? kitabim . „ kirlrrSun) laqur’anung innahi 

kecuali tidak yang dalam kitab I • *1 wannmni-i Al-Qur'an sunqqi 




Illaf- la yamassuhu 

kecuali tidak 

menyentuhnya 


X 


?>. A* 

hadTsi 

pembicaraan 

(Al-Qur'an) 

afabihazal- 
maka apakah 
dengan ini 

{80} 


maknun(il) 

yang 

terpelihara 


'alamTn(a) 

semesta 

alam 

¥V 


r 77 i karim(un) laquranung innahii 
*1 v/ann mulia Al-Qur an sungguh 


mir rabbil 
dari Tuhan 


&8f 0 


tanzilum 
diturunkan {79} 


mm 

(*) 3^3 jS3j^ 

falau la tukazzibun(a) annakum rizqakum 

mendustakan 


. {82} 

maka mengapa 
tidak (kalian cegah) 

—f*l 


sesungguhnya 
kalian 


rizqakum 
rezeki kalian 


*rtrah\l M/anahnit taq?UrUn(a) hina'izir) wa aqtum ro _. 'hnlnntvifal halacra-HI i45 

{84} kalian ketika dan 183} 


. w ^ 

' A',<■' /0V, 

OjLwfij 5 A' I 

wa taj'aluna 
dan kalian 
menladikan 


mutahharun(a) 
hamba-hamba 
yang disucikan 


W 

{81} 


., w „ 

■*x 

mudhinun(a) r m 

menganggap kalian 
remeh 




aqrabu 

lebih 

dekat 


wa nabnu 
dan 
Kami 


taq?urun(a) 

kalian 

melihat 


bina'izir) 

ketika 

itu 


wa aqtum 
dan 
kalian 


'bulqum(a) 

kerongkongan 


balagatil 
sampai apabila 
(nyawa) 


,- urn — wv -~~— w 

gaira madlnln(a) lkur|tum ing falau la roci la tub$irun(a) wa lakil mingkum ilaihi 

tidak dikuasai kalian jika maka {85} kalian tidak akan daripada kepadanya 

(oleh Allah) 


minal-muqarrabTn(a) 
termasuk orang-orang 
yang didekatkan 



>x, v 


jabTm(ln) wa ta$liyatu 
ke neraka dan 

dimasukkan 


W 


min barnTm(iw) fa nuzulum dlNTn{a} 

{93} dari air panas maka (dia disambut) {92} yanq sesat 
mendidih_hidangan 


(P „ 

rofti a?Tm(i) 
lw} yang Maha 


dil 




(T 


rabbikal bismi 
Tuhanmu dengan 
nama 


** 

■ 

^ **x** 

yaqTn(i) 
keyakinan 


cr* yp 

' {95} 


fa sabbib 
maka 

bertasbihlah 


minal-mukazzibfnad 

termasuk orang-orang 
yang mendustakan 

— iv - 

-i ' *>'\ . K 1 tf . 

<J>- >-kfc o). 

baqqul- lahuwa haza inna 

benar sungguh ini sesungguh- {94} 

dia nya 



y v d y i 






rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


cnuiku'. L>hCi ’hakTmful 'azTzul wa huwal wal-ardfh tna fis-samawati lillahi sabbaha 


*nulkut LahCi f1l 
kerajaan bagi-Nya tl} 


'baklm(u) 

Maha 

Bijaksana 


'azizul 

Maha 

Perkasa 


wa huwal 
dan Dia 


wal-arcl(i) 
dan dibumi 


ma fis-samawati 
apa yang di langit 


lillahi sabbaba 

kepada bertasbih 
Allah 


qadTr(urt) syai'ing 

{2} Maha Kuasa sesuatu 


'ala kulli 
atas segala 



X- dfSi'G 

yuhyl wal-arcl(i) samawati 

meng- dan bumi langit 

hidupkan 


t £$i % %<& ^uSij %% 45Vi > 

■Jlim(un) bikulli syai'in wa huwa wal-batin(u) wa?-?ahiru wal-akhiru awwalu huwal 


{3} Maha terhadap 

Mengetahui segala sesuatu 


Men 

^tsp: 



Yang Awal 

Made! Jd'ii ihunfgiK 

SIlnN TnuHbxft 
rAmitti Wajih MuiMitii 

I MaiU l±Un* 




537 


77. dan (ini) sesungguhnya Al-Qur'an yang 
sangat mulia, 

78. dalam Kitab yang terpelihara (Lauh 
Mahfuz), 

79. tidak ada yang menyentuhnya selain 
hamba-hamba yang disucikan. 

80. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 
81- Apakah kamu menganggap remeh 
berita ini (Al-Qur'an)? 

82. dan kamu menjadikan rezeki yang ka¬ 
mu terima (dari Allah) justru untuk men¬ 
dustakan (-Nya). 


Asbabun Nuzul ayat 82 


Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada suatu hari 
saat hujan turun, Rasulullah bersabda, “Di antara 
manusia, ada yang bersyukur dan ada yang tidak 
bersyukur ketika hujan,” beberapa orang berkata 
Ini adalah rahmat dari Allah, sebagian yang lain 
berkata, sungguh tepat benar ramalan si fulan, 
kemudian turunlah ayat mi. (HR Muslim) 

83. Maka kalau begitu mengapa (tidak 
mencegah) ketika (nyawa) telah sampai 
dikerongkongan, 

84. dan kamu ketika itu melihat, 

85. dan Kami lebih dekat kepadanya dari 
pada kamu, tetapi kamu tidak melihat, 

86. maka mengapa jika kamu memang 
tidak dikuasai (oleh Allah), 

87. kamu tidak mengembalikannya (nya¬ 
wa itu) jika kamu orang yang benar? 

88. Jika dia (orang yang mati) itu termasuk 
yang didekatkan (kepada Allah), 

89. maka dia memperoleh ketenteraman 
dan rezeki serta surga (yang penuh) ke- 
nikmatan. 

90. Dan adapun jika dia termasuk go- 
longan kanan, 

91. maka, "Salam bagimu (wahai) dari go- 
longan kanan!" (sambut malaikat). 

92. Dan adapun jika dia termasuk golong- 
an orang yang mendustakan dan sesat, 

93. maka dia disambut siraman air yang 
mendidih, 

94. dan dibakar di dalam neraka. 

95. Sungguh, inilah keyakinan yang be¬ 
nar. 

96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) 
nama Tuhanmu Yang Mahabesar. 

AL-HADID 

Madaniyyah 
Surah ke-57 29 ayat 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

SEGALA SESUATU PADA HAK1KATNYA 
MILIK ALLAH SWT. MAKA JANGANLAH 
KAMU MERASA BERAT MENAFKAHKAN 
HARTA DAN REZEKIMU D) JALAN ALLAH 
SWT 

1. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih 
kepada Allah. Dialah Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. 

2» Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, 
Dia menghidupkan dan mematikan, dan 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

3. Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang 
Zahir, dan Yang Batin;830) dan Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

830) "Yang Awal" adalah yang telah ada sebelum 
segala sesuatu ada"Yang Akhir" ialah yang tetap ada 
setelah segala sesuatu musnah,"Yang Zahir" ialah 
Yang Mahatinggi, dan "Yang Batin" ialah tidak ada 
sesuatupun yang menghalangi-Nya, dan Dia lebih 
dekat dengan makhluk dari pada makhluk itu sendiri 
kepada dirinya. 



























































4. Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa; kemudian Dia 
bersemayam di atas'Arsy. Dia mengetahui 
apa yang masuk ke dalam bumi dan apa 
yang keluar dari dalamnya, apa yang 
turun dari langit dan apa yang naik ke 
sana 831) Dan Dia bersama kamu di ma¬ 
ns saja kamu berada. Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. 

5. Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. 
Dan hanya kepada Allah segala urusan di- 
kembalikan. 

6. Dia memasukkan malam ke dalam 
siang dan memasukkan siang ke dalam 
malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala 
isi hati. 

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari harta yang Dia telah men- 
jadikan kamu sebagai penguasanya (ama- 
nah). Maka orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan menginfakkan (hartanya 
di jalan Allah) memperoleh pahala yang 
besar. 

8. Dan mengapa kamu tidak beriman 
kepada Allah, padahal Rasul mengajak 
kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan 
Dia telah mengambil janji (setia)mu, jika 
kamu orang-orang mukmin. 

9. Dialah yang menurunkan ayat-ayat 
yang terang (Al-Qur'an) kepada hamba- 
Nya (Muhammad) untuk mengeluarkan 
kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan 
sungguh, terhadap kamu Allah Maha Pe- 
nyantun, Maha Penyayang. 

10. Dan mengapa kamu tidak menginfak¬ 
kan hartamu di jalan Allah, padahal milik 
Allah semua pusaka langit dan bumi? 
Tidak sama orang yang menginfakkan 
(hartanya di jalan Allah) di antara kamu 
dan berperang sebelum penaklukan (Me- 
kah). Mereka lebih tinggi derajatnya dari 
pada orang-orang yang menginfakkan 
(hartanya) dan berperang setelah itu. Dan 
Allah menjanjikan kepada masing-masing 
mereka (balasan) yang lebih baik. Dan 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

11. Barang siapa meminjamkan kepada 
Allah dengan pinjaman yang baik, maka 
Allah akan mengembalikannya berlipat- 
ganda untuknya, dan baginya pahala 
yang mulia. 


831) Yang dimaksud dengan "yang naik" antara lain 
amal-amal dan doa-doa hamba-Nya. 


fT sittati 
dalam 
enam 


wal-arda 
dan bumi 


samawati 

langit 


khalaqas 

mencip¬ 

takan 


huwal 

Dialah 


(is)tawa 
Dia ber¬ 
semayam 


!azi 

yang 


minas sama i 
dari langit 


wa ma yaqzilu 
dan apa 
yang turun 


minha wa ma yakhruju fil-ardi ma yaliju ya'lamu 'alal-'nrsy(i) 

darinya dan apa yang ke dalam apa yang Dia di atas 'Arsy 

keluar 


'' ^ ,< P's' * 4-- . >>»'' s 

Oy+*s L*> 4AM J 


ke dalam 
bumi 


apa yang Dia 
masuk mengetahui 


ta'maluna 

kalian 

kerjakan 


birna 
dengan 
apa yang_ 


wallahu 'kuntum aina ma ma'akum wa huwa fTha ya'ruju wa ma 

dan kalian dimana bersama dan Dia pada-Nya naik dan apa 

Allah (berada) saja kalian _ _ _ yang _ 


rfy A3& iS W 

...» :i n 1Exu: -J/ i \ mnlt'iic lahil hscTrhinl 


umur(u) 

segala 

urusan 


turja'ul 

dikembalikan 


wa ilallahi 
dan kepada 
Allah 


wal-ard(i) 
dan bumi 


samawati 

langit 


mulkus 

kerajaan 


lahu 

bagi- 

Nya 


{4} 


ba$Tr(un) 

Maha 

Melihat 


^ 

U.. ^ : I \i1 1liii in fin.nah:iri laila Wllliitl] . _ 


bizatis 

terhadap 


iK-i mimmS ^nfinM wa racfilihT hillShi aminu sudun ) 


'alTmum wa huwa 
Maha dan Dia 
Mengetahui 

~ f* 


fil-!ail(i) 
ke dalam 
malam 


nahara 

siang 


wa yulijun ^fin-nahari laila yulijul -j., 

dan ke dalam malam Dia wJ 

memasukkan siang memasukkan 


ja'alakum 
Dia jadikan 
kalian 


, / 7'. e a 


wa rasulihT 
dan 

Ra sul-N ^ 


billahi 

kepada 

Allah 


aminu 

berimanlah 


{6} 


§udur(i) 

dada 


{7} 


■v# p A -pt 0 dM 

kabTrfun) ajrung llhum wa aqfaqu mingkum amanu fal-lazina 

yang pahala bagi dan mereka di antara beriman maka orang- 
besar mereka menginfakkan kalian orang yang 




fih{i) 

maka orang- padanya 
orang yang 


mustakhlafina 
orang-orang 
yang menguasai 


W9~ 

wa qad biralSEikum 

dan kepada Tuhan 

sungguh kalian 




litu'minu 
agar kalian 
beriman 


yad'ukum 

menyeru 

kalian 


war-rasulu 
dan Rasul 


billah(i) 

kepada 

Allah 


la tu'minuna 
tidak beriman 


wa ma lakum 
dan mengapa 
kalian 


'ala'abdihT yunazzilu lazl huwal mu'minTn(a) (kuqtum ing misaqakum 


atas hamba-Nya 
(Muhammad) 


yang 

wr 


Dialah {8} 




bikum 

terhadap 

kalian 


•olj 

wa innallaha 
dan sesung- 
guhnya Allah 


’ ilan-nur(i) 
(menuju) kepada 
cahaya 


orang-orang 
yang beriman 

T - Ba 









mina?-?ulumati 
dari kegelapan 


liyukhrijakum 
Dia hendak 
mengeluarkan kalian 


bayyinatil ayatim 

yang jelas ayat-ayat 

(Al-Qur'an) 




mirasus 

semua 

pusaka 


wa lillahi 
dan bagi 
Allah 


fT sabTlillahi 
di jalan Allah 


tur|fiqu 
kalian 
menginfakkan 


alia 

tidak 


wa ma iakum 
dan mengapa 
kalian 


fatbi 

kemenangan 


ri«« 

4 » 

ming qablil 
sebelum 




rahTm(un) 
{9} Maha 

Penyayang 


s'i 

lara’ufur 
benar-benar 
Maha Penyantun 


iul 


<3^ 

aqfaqa 

menginfak¬ 

kan 


*4 

o* 

man 

orang 

yang 


% 

mingkum 
diantara 
kalian 




la yastawi 
tidak sama 


wal-ard(i) 
dan bumi 


samawati 

langit 



\yajto I 

agfaqu 
menginfak¬ 
kan 


minal-lazTna 
dari orang- 
orang yang 


U 


darajatam 
deraj at 


& 

’ a'?amu 
lebih 
tinggi 


: 

ula^ika 
mereka 
itu 


wa qatal(a) 
dan ia 
berperang 




man khabTr(un) ta'maluna bima wailahu busna 

mem .p U . siapakah {10} Maha kalian dengan dan yang lebih 

nyai Mengetahui kerjakan a pa yang Allah baik 


j>-' . 

karlmfun) ajrung wa lahu lahu fayuda'ifahu basanaq qarglan 
{ 11 } yang pahala dan untuk- maka Dia akan me- yang baik pinjaman 
mulia baginya nya lipat gandakannya 


wa'adaliahul wa kullaw 
Allah janjikan dan masing- 

masing 

M 





yuqri^ullaha |J, - T: 

memberi Allah yang 

pinjaman 





toukj.i 

i _. 


I 




u m munfuM 
tlti SJIjli Tflwitjilt 
Wqjlh 
« b'Mtiil IacJr: 

U4dd Fftt 4| 















































































Surah Ke-57 


JuzKe-27 


OV JuJli-l' 


i 



57 . ALHADfD 

r\S 

TV Uijli 




539 


1 


VIV r VIIV 

» *| X VT y 9 9 rV'. 9 "' > J£ ) ) v*tl^ ^ *>Ti ^ 

^-Lubj p-*^ 3 pi 

itiA ki'-ilmlinlhim k^inn arHThim nunihum \rac , a Mi/al-mn'rhinati r.*l11*r;1 ininp tprnl 


wa bi'aimanihim 
dan disebelah 
kanan mereka 


baina aidThim 
dihadapan 
mereka 


nuruhum yas'a 

cahaya bersinar 

mereka 


di .li 'JJjS- 

zalika fiha khaltdina anharu 

demikian di dalam- mereka sungai- 

itu nya kekal sungai 


wal-mu’minati 
dan perempuan 
beriman 

mv 


mu'minTna taral yauma 

laki-laki kamu pada 

beriman melihat hari 





tajrT 

mengalir 


cm 


> i. 




Hi 


lil-lazTna wal-munafiqatu 

kepada orang- dan perempuan 
orang yang munafik 


munafiquna 

laki-laki 

munafik 


yaqulul 

berkata 


pd 0 

yauma 

pada {12} 



* . ^ > W 


nura(n) faltamisu 

cahaya maka 

carilah 


wara’akum 
di belakang 
kalian 


!$~3' 

(ir)ji'0 

kembalilah 


Ji 


Z’ C ^ 'Ji _ 


fauzul huwa! 

keun- dia 

tungan 

ttV 


?uruna amanuq 

tunggulah beriman 

kami 


qTlar 

dikatakan 


min nurikum 
dari cahaya 
kalian 


naqtabis 
kami (ingin) 
mengambil 







kf « 

9 * 

* 

4/t 


rahmatu 

fThir 

batinuhu 

bab(ur>) 

lahu 

bisuri! 

rahmat 

didalam 

di sebelah 
bagian dalam 

pintu 

baginya dengan 
dinding 


/ > < 
" Vd/Cad 


(*T& 


bainahum fa duriba 
di antara maka 
mereka dijadikan 




Jj 

wa lakinnakum bala 
akan tetapi ya 
kalian 

Ki — - 

2^ 

ja'a batta 
datang sampai 


JJ '316 


qalu 

mereka 

berkata 



^ fSi 


<S , .< sTl 

4^' 

nakum alam yunadunahum 'azab(u) 

kami tidakkah (orang munafik) memanggil {13} (hanya satu) 
ada (orang-orang beriman) azab 




--- w 

amaniyyu wa garratkumul wartabtum wa tarabba?tum ’ aqfusakum 



dan menipu 
kalian 


dan 

ragu-ragu 


dan kalian me- 
nunggu-nunggu 


diri kalian 


jZSLb 

fataqtum 
telah men- 
celakakan 


% %s> ~£L $£ 0 Mt f>j Mfr 


wa la fidyatuw 
dan tebusan 

tidak 


ral-yauma 
maka pada 114/ 
hari 


garur(u) billahil wagarrakum amrullahi 
para terhadap dan menipu perintah (ke- 

penipu Allah kaiian tetapan) Allah 


ma$Tr(u) wa bt'sal ' maulakum hiya nar(u) ma'wakumun kafaru minal-lazina 

tempat dan seburuk- (menjadi) tempat dia adalah tempat tinggal kafir dari orang- 

kembali buruk berlindung kalian (neraka itu) neraka 

- ®~T 


ma'wakumun 
tempat tinggal 
kalian 




minal-lazina 
dari orang- 
orang yang 


lizikrillahi qulubuhum tal<hsya'a an amanu lil-lazTna ya'ni alam 

untuk me- hati mereka tunduk/ a 9 ar beriman bagi orang- datang apakal 

ngingat Alla h _ khusuk _orang yang waktu belum 

jj” 'iji sM 'i^3 S3 


O' 

■ * 


apakah {15} 

belum 


ming qablu 
sebelum- 


utul 

diberi 


kal-laztna 
seperti orang- 
orang yang 


wa la yakunu 
dan janganlah 
mereka 


rfiinal-haqqi 

dari 

kebenaran 


nazala wa rna 

turun dan apa 

yang 


^ 1 Mi 

fir* 

. fa s iqun(a} minhum 

{16} adalah orang-orang dari 

yang fasik mereka 


wa kaslrum 
dan 

kebanyakan 


qlilubuhum 

hati 

mereka 




fa qasat 
maka 
keraslah 


£Sn f# JvIS 


amadu 

masa 


alaihimul fafala 

atas lalu 

mereka panjang 

WM 


■-7- if --~ n wa 

p 65i 5 j$\ £ 'M 

austi 'laktimnl hawanns nad ha'da mautiha arda tfEjhvil annallaha i'lamu 


ayati ’lakumul bayyanna qad 

tanda- bagi Kami telah sung- 

tanda kalian menjelaskan guh 


ba'da mautiha artfa fubv*l annallaha i'lamu 

setelah matinya bumi menghi- bahwasa- ketahuilah 

(kering) dupkan nya Allah 


-- VP -7 

^i u l *' ^ > Ti" <— * n*\[ O 1 . < A-*- 

_ _i. .ii = i lual.mi iccart^inati r.iiiirtrUinin^ !nnnl_ t-a'nilfinJnl In'illilmm 


wa aqradullaha 
dan mereka memberi 


wal-mu§§addiqati 
dan perempuan 



Oi 


12> Pada hari engkau akan melihat orang- 
orang yang beriman laki-laki dan pe¬ 
rempuan, betapa cahaya mereka bersinar 
di depan dan di samping kanan mereka, 
(dikatakan kepada mereka), "Pada hari 
ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) 
surga-surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 
Demikian itulah kemenangan yang 
agung" 

13. Pada hari orang-orang munafik laki- 
laki dan perempuan berkata kepada 
orang-orang yang beriman, "Tunggulah 
kami! Kami ingin mengambil cahayamu" 
(Kepada mereka) dikatakan, "Kembalilah 
kamu ke belakang dan carilah sendiri 
cahaya (untukmu)"Lalu di antara mereka 
dipasang dinding (pemisah) yang ber- 
pintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan 
di luarnya hanya ada azab. 

14. Orang-orang munafik memanggil 
orang-orang mukmin, "Bukankah kami 
dahulu bersama kamu?" Mereka menja- 
wab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan 
dirimu sendiri, dan kamu hanya menung- 
gu, meragukan (janji Allah) dan ditipu 
oleh angan-angan kosong sampai datang 
ketetapan Allah; dan penipu (setan) 
datang memperdaya kamu tentang Allah. 

15. Maka pada hari ini tidak akan diterima 
tebusan dari kamu maupun dari orang- 
orang kafir. Tempat kamu di neraka. 
Itulah tempat berlindungmu, dan itulah 
seburuk-buruk tempat kembali." 

16. Belum tibakah waktunya bagi orang- 
orang yang beriman, untuk secara khu- 
syuk mengingat Allah dan mematuhi 
kebenaran yang telah diwahyukan (kepa¬ 
da mereka), dan janganlah mereka (ber- 
laku) seperti orang-orang yang telah 
menerima kitab sebelum itu, kemudian 
mereka melalui masa yang panjang se- 
hingga hati mereka menjadi keras. Dan 
banyak di antara mereka menjadi orang- 
orang fasik. 

17. Ketahuilah bahwa Allah yang meng- 
hidupkan bumi setelah matinya (kering). 
Sungguh, telah Kami jelaskan kepadamu 
tanda-tanda (kebesaran Kami) agar kamu 
mengerti. 

18. Sesungguhnya orang-orang yang 
bersedekah baik laki-laki maupun perem¬ 
puan dan meminjamkan kepada Allah 
dengan pinjaman yang baik, akan dilipat- 
gandakan (balasannya) bagi mereka; 
dan mereka akan mendapat pahala yang 
mulia. 





















































540 


57. AL-HADlD 
(Besi) 


19. Dan orang-orang yang beriman ke- 
pada Allah dan rasul-rasul-Nya, mereka 
itu orang-orang yang tulus hati (pecinta 
kebenaran) dan saksi-saksi di sisi Tuhan 
mereka. Mereka berhak mendapat pahala 
dan cahaya.Tetapi orang-orang yang kafir 
dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka 
itu penghuni-penghuni neraka. 

20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan 
dunia itu hanyalah permainan dan senda 
gurauan, perhiasan dan saling berbangga 
di antara kamu serta berlomba dalam 
kekayaan dan anak keturunan, seperti 
hujan yang tanam-tanamannya menga- 
gumkan para petani; kemudian (tanam- 
an) itu menjadi kering dan kamu lihat 
warnanya kuning kemudian menjadi han- 
cur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang 
keras dan ampunan dari Allah serta ke- 
ridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak 
lain hanyalah kesenangan yang palsu. 

21. Berlomba-lombalah kamu untuk 
mendapatkan ampunan dari Tuhanmu 
dan surga yang luasnya seluas langit 
dan bumi, yang disediakan bagi orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, yang 
diberikan kepada siapa yang Dia kehen- 
daki. Dan Allah mempunyai karunia yang 
besar. 

22. Setiap bencana yang menimpa di 
bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, 
semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh 
Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. 
Sungguh, yang demikian itu mudah bagi 
Allah. 

23. Agar kamu tidak bersedih hati terha- 
dap apa yang luput dari kamu, dan tidak 
pula terlalu gembira terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang sombong 
dan membanggakan diri, 

24. yaitu orang-orang yang kikir dan me- 
nyuruh orang lain berbuat kikir. Barang 
siapa berpaling (dari perintah-perintah 
Allah), maka sesungguhnya Allah, Dia Ma- 
hakaya, Maha Terpuji. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Arti Tahqfq menurut bahasa adaiah penelitian, 
konfirmasi, dan keberhasilan metakukan 
sesuatu Adapun tahqjq menurut istiiah, yaitu 
sikap yang hati-hati dalam membaea Ai-Qur'an 
dengan cara memenuhi hak-hak huruf, berupa 
menyempurnakan madid, mewujudkan hamzah, 
menyempurnakan harakat, membaea tzhhar, 
tasydid, memisah-misah huruf dan menjaganya 
dan tercampur dengan yang lain, dan lain 
sebagainya dari hukum-hukum ilmu tajwid. 



ufa'ika humus 
mereka itu 


amanu 

beriman 


j&k \p\ -jm 

......... cirlHTniWaT * .,15'iL-^ h.'TX-.iic wa rusulihi billahi amanu wal-lazlna 


wasy-syuhada'u 
dan orang-orang yang 
menjadi saksi 

\jjS 


$iddtqun(a) 
(adaiah) orang- 
orang yang benar 


wa rusulihi 
dan Rasul- 
Rasul-Nya 


billahi 
kepada 
Allah 

M 


wal-lazlna 
dan orang- 
orang yang 

~&C 


wa kazzabu 
dan 

mendustakan 


kafaru 

kafir 


wal-lazlna 
dan orang- 
orang yang 

«« 

L- J > 


AMfiiknivt tin iki im l^hi im ^nria rshhihiin 


wa nuruhum 
dan cahaya 
mereka 


ajruhum 

pahala 

mereka 


lahum 

bagi 

mereka 

—itr 


'iqda rabbihim 
di sisi 

tuhan mereka 


- - — YV - W - W VM 

ijl\ cst 0 epu 


hayatud 

kehidupan 


annamal- 

sesungguhnya 

hanyalah 

ir 


i'lamu 

ketahuilah 


{19} 


jabim(i) 

neraka 



penghuni 


£ 

ula'ika 

mereka 

itu 

or 


bi'ayatina 
terhadap ayat- 
ayat Kami 


its&y j&j ciii 

fil-amwali wa takasuruq ’bainakum wa tafakhurum wa zmatuw wa lahwuw la'ibuw dun-ya 

dalam harta Han her- di antara dan ber- dan perhiasan dan senda permainan dunia 


- "V 

fa tarahu 
maka kalian 
meli hatnya 


wa takasuruq 
dan ber- 
bangga-bangga 

■V 


’bainakum 
di antara 
kalian 


wa tafakhurum wa zmatuw wa lahwuw 
dan ber- dan perhiasan dan senda 

megah-megahan_gurau 


&-■ 

yahiju 
ia menjadi 
kering 


/> 

Hi ^ 

!L 


sic 


su'mma nabatuhu 
kemudian tanaman- 
tanamannva 


kuffara 
orang-orang 
kafir 


a'jabal 
mengagum- 
kan 


permainan 

,W‘W 


-s 


u 


gaisin 

hujan 


kamasali 
seperti per- 
umpamaan 


wal-aulad(i) 

dan 

anak-anak 


13 —— » — mm « „ 

“djld*AJ Ulu>- OysJ 1 

wa maefiratum svadTduw 'azabur] wa fil-akhirati butarna(n) yakunu summa mu$farrar| 


wa magfiratum 
dan ampunan 


syadTduw 
yang keras 


'azabur] 

(terdapat) 

azab 


dan di akhirat 


menjadi kemudian kuning 


&& 

gurur(i) 
yang 
menipu 


{ 20 } 


mata'ul 

(hanya) 

kesenangan 


t VM — 

-i/1 C,2\ 


ilia 

kecuali 


dun-ya 

dunia 


bayitud 

kehidupan 




Stud 
jupan 

W. w 




Pi' 9 ' s * 


wa mal 
dan 

tidaklah 


wa ridwan(un) 
dan 

keridhaan 


minallahi 
dari Allah 


V# ---- W W " 

£L3\ i 5%^ 


sama i 
langit 


ka'ardis 
seperti luas 


'arduha 

(yang) 

luasnya 


wa jannatin 
dan surga 


mir rabbikum 
dari Tuhan 
kalian 


ila magfiratim 
(menuju) 
kepada ampunan 


sa^iqu 
berlomba- 
lombalah kalian 


\j^a\ 


> > X 




fagllullahi 

karunia 

Allah 


zalika 

itulah 


maa$aba 

tidak {21} 

menimpa 


v^a rusulih(i) 
dan rasul- 
Rasul-Nya 


billahi 

kepada 

Allah 


jZ&\ J S$\j> ^5 



ofj*b 

wal-ardi 
dan bumi 


'a?Tm(i) 
yang besar 


zul-fadlil 

mempunyai 

karunia 


wallahu 
dan Allah 



yu'tnhi 
Dia beri- 
kannya 




may 

siapa 

yang 


- 7 ~ ww 7 77“ ti* |T _ 

ilia \ fT anfustkum wa la fil-ardi mim muslbatin 

k ecu ali pada diri kalian dan tidak di bumi dari musibah 


fT kitabim 
dalam kitab 
(Lauh Mahfuz) 




V* »•» «» 



tilika 

demikian 


inna 

sesung- 

guhnya 


a ~W. 

ming qabli 
dari 

sebelum 


nabra'aha 
Kami mewu- 
]udkannya 






wa la tafrabu 

dan janganlah kalian 
terlalu gembira 




ma fatakum 
apa yang 
luput dari kalian 


& 

'ala 

atas 


ta’sau 
kalian ber- 
duka cita 


m 

wa ya'murunan 
3m dan mereka 
rrwnyuruh 


{23} 




fakhur(in) 
dan membang¬ 
gakan diri 

(I 


kulla mukhtalin 
setiap orang 
yang sombong 


la yuhibbu 
tidak 
menyukai 


inyukai 

■W 


rjamTd(u) 

{24} Maha Terpuji 




yatawalla 

berpaling 



bil-bukhl(i) 
dengan ber¬ 
buat kikir 

•i 


mi * 

‘ m Wi))b M 11 


























































ZJX\ QJfj J-Gil 


fThi 
di dalamnya 


badida 

besi 


wa aqzalnal 
dan Kami 
turunkan 


bil-qist(i) 
dengan adil 


*« O 

< »*£ 

wa rusulahu yar^urMhu may 

dan rasul- menolong siapa 

rasul-Nya (agama)-Nya yang 

Ti 




tw 

i ! 


wa liya'lamaliafiu 
dan agar Allah 
mengetahui 


lin-nasi 
bagi manusia 


l: . fl . 

wa manafi u 
dan 

manfaat 


syadiduw 
yang hebat 


ba’suq 

kekuatan 


'wa ibrahlma 
dan 

Ibrahim 


U -y 

nuhaw 

Nuh 






W 4 

c.;> 

muhtad(in) 

mendapat 


-L> 

arsalna 
Kami telah 
mengutus 


L? 

wa laqad 
dan 

sungguh 


ro 


{25} 


■ 

'azlzfun) 
Maha Perkasa 


(if 

qawiyyun 
Maha Kuat 


¥1 M—— 

innallaha ^bil~ 2 aib(i) 
sesungguh- (walau)tidak 

nya Allah terlihat 


Va minhum wal-kitaba nubuwwata fr zurriwatihiman wa ja'alna 

kenabian 


’fa minhum 
maka diantara 
mereka 


wal-kitaba 
dan Al-Kitab 
(wahyu) 


ft zurriyyatihiman 
pada keturunan 
keduanya 


wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 


mm - 

'ala asarihim 
atas jejak mereka 

qaffaina 
kami susulkan/ 
lanjutkan 

r 

surnma 

kemudian 

A 

{26} 

^ > ! 

fasiqun(a) 
adalah orang- 
orang yang fasik 

- 19 

9 -A ^ ui 

p-r* . 

’minhum 

dari 

mereka 

£-u > -- 

wa kasirum 
dan kebanyakan 

injila 

Injil 

> 

j 

wa atainahul 
dan Kami 
berikannya 

maryama 

Maryam 

f'l 

(ib)ni 

putra 

X !> 

bi'Tsab 
dengan Isa 

j 

wa qaffaina 
dan Kami susul¬ 
kan/ lanjutkan 

birusulina 
dengan rasul- 
rasul Kami 


wa rahbaniyyata wa rabmah(tan) 
dan dan kasih 

kependetaan sayang 




t <y 

A_SI j 

ra’fataw 
rasa santun 


oyL~>\ 

(it)taba'uhu 
mengikuti- 
nya 







ff qulubi! 
dalam hati 


wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 

TIT 


-;- w» f*i 7 ;--m 

a ,<il o£4y iCk} -if) 


fama 

maka 

tidak 


ridwanillahi 
keridhaan Allah 


(ib)tiga’a 

mencari 


illab 

kecuali 


r TT 

ajrahum 

pahala 


'alaihim 

atas 

mereka 


ma katabnaha 
tidak Kami 
mewajibkannya 


nibtada'uha 
yang mereka 
ada-adakannya 


'minhum 
di antara 
mereka 


\p) 

amanu 

beriman 


.1. s < V t' 

Liu L_ 2 > <J>- Vbj&j 


lazTna 

orang-orang 

yang 


fa’ataina! 
maka Kami 
berikan 


ri'ayatiha 

pemeliharaan 


& y 

<5^ 

haqqa 

sebenar- 

benar 


- W9 - 

si 11 t ^ I , > s\ ' * {'■t't'X /'“X "T • 

L^Lj \!I/ 

?manut U-vr n -. facrnunfal 


(it)taqullaha 
bertakwalah 
kepada Allah 


amanut 

beriman 


IT 


orang-orang 

yang 


ya ayyuhal- 
wahai 


{27} 


fasiqun(a) 
(adalah) orang- 
orang yang fasik 


ra'auha 
mereka 

memeliharanya 

minhum wa kasTrum 
dan mata dan 

air kebanyakan 


rv^l J 

’ inkufn wa yaj'al 

bagi kalian dan dia 

menjadikan 


mir rahmatihi 
dari rah mat-Nya 


kiflaini 
dua bagian 


V »> 

yu’tikum 

Dia akan memberi- 
kan kepada kalian 


M-S r* 5 afasV 3 ^ 

ya'lama li'alla rabTm(ul) gafurur wallahu ’lakum wayagfir 

menge- supaya {28} Maha Maha dan Allah bagi dan Dia 

tahui Penyayang Pengampun kalian mengampuni 

w 


A r> \' 

Qytii 

birasulihl wa aminu 

kepada dan 

Rasui-Nya berimanlah 

„ mm —” 

it \jy 

bihl tamsyuna nuraq 
dengan- kalian cahaya 

nya 


n -;— «* » ^ w 7 “ ; t'T 


wa annal 
dan bah- 
wa sanya 


rniq fadlillahi 
dari karunia Allah 


'ala syai'im 
sedikitpun 


yaqdiruna 

mereka 

berkuasa 


alia 

bahwa 

tidak 


kitabi ahlul 

Kitab Ahli 


p. ^ jiSiiA 

ci?Tm(i) ^ zul-fadlil wallahu yasyS'luj may yu’tffhi biyadillahi fadia 



yu’tffhi 
Dia 
berikannya 


munffl ill 

IbAP MjdrJ T,«^l1«li 


Mrtrtrl liirfm 



57. AL-HADlD 
(Besi) 


541 


& 


BESI ADALAH KARUNIA ALLAH YANG 
MERUPAKAN POKOK KEKUATAN UN- 
TUK MEMBELA AGAMA ALLAH DAN 
MEMENUHI KEPERLUAN HIDUP 

25. Sungguh, Kami telah mengutus rasul- 
rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata 
dan Kami turunkan bersama mereka Kitab 
dan neraca (keadilan) agar manusia dapat 
berlaku acfil. Dan Kami menciptakan 
besi yang mempunyai kekuatan hebat 
dan banyak manfaat bagi manusia, dan 
agar Allah mengetahui siapa yang me¬ 
nolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya 
walaupun (Allah) tidakdilihatnya. Sesung- 
guhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. 

26. Dan sungguh Kami telah mengutus 
Nuh dan Ibrahim dan Kami berikan kena¬ 
bian dan kitab (wahyu) kepada keturunan 
keduanya, diantara mereka ada yang me- 
nerima petunjuk dan banyak diantara 
mereka yang fasik. 

TIDAK ADA RAHBANIYYAH (KERAHIBAN) 
DALAM AGAMA ISLAM 

27. Kemudian Kami susulkan rasul-rasul 
Kami mengikuti jejak mereka dan Kami 
susulkan (pula) Isa putra Maryam; Dan 
Kami berikan Injil kepadanya dan Kami 
jadikan rasa santun dan kasih sayang 
dalam hati orang-orang yang meng- 
ikutinya. Mereka mengada-adakan rah- 
baniyyah, 832) pada ha I Kami tidak mewajib¬ 
kannya kepada mereka (yang Kami wajibkan 
hanyalah) mencari keridaan Allah, tetapi 
tidak mereka pelihara dengan semestinya. 
Maka kepada orang-orang yang beriman di 
antara mereka Kami berikan pahalanya, dan 
banyak di antara mereka yang fasik. 

28. Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah 
kepada Rasul-Nya (Muhammad), niscaya 
Allah memberikan rahmat-Nya kepada 
dua bagian, dan menjadikan cahaya un- 
tukmu yang dengan cahaya itu kamu 
dapat berjalan serta Dia mengampuni 
kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang, 

29. agar Ahli Kitab mengetahui sedikitpun 
meraka tidak akan mendapat karunia 
Allah (jika mereka tidak beriman kepada 
Muhammad), dan bahwa karunia itu 
ada ditangan Allah, Dia memberikannya 
kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah mempunyai karunia yang besar. 


832) Tidak beristri atau tidak bersuami dan 
mengurung diri dalam biara 






























































€ 


542 


58. AL-MUJAOALAH 
(Gugatan) 



AI-MUJADALAH 

Madaniyyah 
Surah ke-58:22 ayat 


Dengan namo Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

BEBERAPA KETENTUAN DALAM ISLAM 

Hukum Zihar 

1. Sungguh, Allah telah mendengar ucapan 
perempuan yang mengajukan gugatan 
kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, 
dan mengadukan (halnya) kepada Allah, 
dan Allah mendengar percakapan antara 
kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat 833) 

2* Orang-orang di antara kamu yang men- 
zihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai 
ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah 
ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan 
yang melahirkannya. Dan sesungguhnya 
mereka benar-benar telah mengucapkan 
suatu perkataan yang mungkar dan dusta. 
Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, 
Maha Pengampun. 

3. Dan mereka yang men zihar istrinya, ke- 
mudian menarik kembali apa yang telah 
mereka ucapkan, maka (mereka diwajib- 
kan) memerdekakan seorang budak sebe- 
lum kedua suami istri itu bercampur. 
Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

4. Maka barangsiapa yang tidak dapat 
(memerdekakan hamba sahaya), maka 
(dia wajib) berpuasa dua bulan berturut- 
turut sebelum keduanya bercampur. 
Tetapi, barang siapa tidak mampu, maka 
(wajib) memberi makan enam puluh orang 
miskin. Demikianlah agar kamu beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum- 
hukum Allah, dan bagi orang-orang yang 
mengingkarinya akan mendapat azab yang 
sangat pedih. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang menen- 
tang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat 
kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah 
didapat oleh orang-orang sebelum mereka. 
Dan sungguh, Kami telah menurunkan buk- 
ti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang 
yang mengingkarinya akan mendapat azab 
yang menghinakan. 

6. Pada hari itu mereka semuanya dibang- 
kitkan Allah, lalu diberitakan-Nya kepada 
mereka apa yang telah mereka kerjakan. 
Allah menghitungnya (semua amal perbuat- 
an itu), meskipun mereka telah melupakan- 
nya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala 
sesuatu. 



833) Sebab turunnya ayat ini talah berhubungan 
dengan persoalan seorang perempuan yang 
bernama Khaulah binti Sa'labah yang telah dizihar 
oleh suaminya Aus bin Samit, yaitu dengan 
mengatakan kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah 
seperti punqgung ibuku," dengan maksud dia 
tidak boleh iagi menggauli istrinya, sebagaimana 
dia tidak boleh menggauli Ibunya. Menurut adat 
Jahiliah, kalimatz/hcrrseperti itu sudah sama dengan 
mentalak istri. Maka Khaulah mengadukan halnya itu 
kepada Rasulullah saw,, Rasulullah saw. menjawab 
bahwa dalam hal ini belum ada keputusan Allah. 
Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, 
"Engkau telah aiharamkan menggauli dengan dia." 
Lalu Khaulah berkata, "Suamiku belum menyebut 
kata-kata talak," kemudian Khaulah berulang-ulang 
mendesak kepada Rasulullah agar menetapkan suatu 
keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah 
ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. 


XJi 4*4 $ & iiicr 2 


ilallahi 

kepada 


wa tasytaki 
dan dia 
mengadukan 


)> 


yuzaKiruna 

menzihar 


fF zaujiha 
suaminya 

(yang menzahirnya) 

VP 


tujadiluka 

menggugat 

kamu 


iati 
perempuan 
(yang) 


qaulal 

per¬ 

kataan 


sami'allahu 

Allah 

mendengar 


qad 

sung¬ 

guh 


SOM 

al-lazTna 

orang-orang 

yang 

~W. 


{i} 


jyfi 

ba?ir(un) 

Maha 

Melihat 




saml'ufn innallaha 

Maha sesungguh- 

Mendengar nya Allah 

“ v* ‘ 


% 

iilal 

kecuali 


>>> ><; 

ummahatuhum 

ibu-ibu 

mereka 


I d 


n. 


tahawurakuma 
percakapan 
kalian berdua 

ir 


yasmau 

mendengar 


wallahu 

dan 

Allah 


WM VJ U 

9 ) t ^ 9 ^ 

’S- 

ummahatihim ma hnnna min nisa’ihim 'menokum 


ummahatihim 
ibu-ibu 
mereka 


ma hunna 
tidaklah 
mereka 


bjjj 

wa zura(n) 
dan 
dusta 


0 \oi 

minal-qauli 
dari perkataan 





mungkaram 

mungkar 


layaquluna 

benar-benar 

mengatakan 


p-r- 

wa innahum 
dan sungguh 
mereka 


min nisa’ihim 
dari istri-istri 
mereka 

¥•» 


mingkum 
di antara 
kalian 

ym 


waladnahum 

melahirkan 

mereka 


wanita 

ang 


dusta mengaianan mereKa mereka yang 

ya'uduna Summa min nisa'ihim yuzahiruna wal-lazina gafur(un) la'afuwwun wa innallaha 

mereka kemudi- dari istri-istri menzihar dan orang- {2} Maha sungguh Maha dan sesung- 

kembali an mereka orang yang_ Pengampun Pemaaf _guhnya Allah 




£ 


orang yang 


tu'azuna 

kalian 

diajarkan 


zalikum 

demikian 

itu 


yatamassa 

keduanya 

bercampur 

11- 


ay 

bahwa 


^ming qabli raqabatim fatahrlru qalu lima 

sebelum seorang maka(kifaratnya) (telah) mereka terhadap 
buda k memerdekakan_ katakan _ apa yang 


oist^ ''Zs CijCZ* uj -uib ft 


syahraini fasiyamu yajid lam famal 
(selama) dua maka mendapatkan tidak maka barang {3} 

bulan berpuasa (hamba sahaya) siapa yang 

-r>i- 


ta'maluna 
j kalian 
kerjakan 

« —■* 


bima wallahu 
dengan dan 


apa yang A 

•v W9 — 


bih(T) 
dengan- 
Allah nya 


'tjyy? ^ YiXZc oi SScy 

sittlna * fa’it'amu yastati' famal yatamassa ay ming qabli mutatabi'aini 

enam maka memberi mampu tidak maka barang keduanya bahwa sebelum berturut-turut 


puluh iiidftdM (oerpuasa) siap, 

Jji hududullah(i) watilka wa rasulih(T) 

S hukum-hukum dan itulah dan Rasul-Nya 

V Allah 

a yang Dercampur 

billahi litu'minu zalika misklna(n) 

kepada supaya kalian demikian orang miskin 

Allah beriman itu 

f frt sfjiS sbsB. ^ U 0 ¥' 4^ 

kubitu wa rasulahu yuhaddunallaha** lazlna innal alim(un) 'azabun wa lil-kafirTna 

mereka dan menentang orang-orang sesung- {4} yang azab dan bagi orang- 

{ dihinakan Rasul-Nya Allah yang guhnya pedih orang kafir 

V wa lil-kafirina bayyinat(in) avatim aqzalna 

J dan bagi orang- yang bukti- Kami 

orang kafir nyata bukti turunkar 

\ jfij ^ CT 

wa qad ming qablihim lazlna kubital kama 

dan sebelum orang-orang dihina- sebagai- 

i sungguh mereka yang kan mana 

5 - an W‘W 

9 bima fayunabbt'uhum jamT'an yab'asuhumullahu yauma 

dengan lalu Dia memberi semua- Allah membangkit- pada 

3 apa yang tahu mereka nya kan mereka hari (Kiamat 

0 * 0^4“ 

muhln(uii) 'azabum I 

{5} yang menghinakan azab 


yy iiij jiiiLus'ijM 



wallahu 

dan 

Allah 


wa nasuh(u) 
walaupun mereka 
melupakannya 


ahsahullahu amtlu 

Allah (telah) mereka 

menghitungnya kerjakan 

Hi rf Jbi'lx m un ft 11 

Marfd Tf.wli*h 

Mndd MuttuMJ 

» M ,T | 

i 4tq 











































































iiMC; c ft a® 




ma yakunu 
tidakada 


fii-ard(i) wa ma 

(ada) dan apa 

dibumi_yang 


fis-samawati 

(ada) 

dilangit 


ma 

apa 

vang 


ya'lamu annallaha 
menge- bahwasanya 
tahui Allah 


tara alam 

kamu tidak- 

perhatikan kah 


l sadisuhum huwa ilia wa la khamsatin rabi'uhum huwa ilia salasatin min njeuuj 


✓ 


i-iTir 


sadisuhum 
(yang) keenam 
(dari) mereka 


huwa ilia wa la khamsatin 

Dia kecuali dan tidak (diantara) 

lima orang 


rabi'uhum huwa ilia 

keempat (dari) Dia kecuali 

mereka 


salasatin min najwA 
tiga dari pembicaraan 
orang rahasia 


'jsm sWj 

wnnahhi'iihnm . \ aina ma kanu ma'ahum huwa ilia wa la aksara min zalika iA/a In arl n 5 


yunabbi'uhum su'mma a lP?__ k |" Q 
Diaberitahu kemudian dimanasaja 
pada mereka kemudian mereka berada 


ma'ahum huwa ilia wa la aksara 
bersama Dia kecuali dan tidak 

mereka lebih banyak 


miri zolika 
dari itu 


wa la adna 
dan tidak 
lebih kurang 


ilal-lazma 
kepada orang- 
orang yang 


> & s 




tara 'alam 
kamii tidak- {7} Sa 1 
Jrhat kah Menuetahui_ 




bikulli syai’in innallaha qiyamah(ti) 
dengan segala sesungguhnya kiamat 
sesuatu Allah 


bil-ismi 
untuk berbuat 
dosa 


Ale- 

wa yata n a j a u n a 'a n h u 

dan mereka berbicara darinya 
rahasia 


~ wr~ 

■»>> . * =»> ^ * 

!>r W- f 

nuhu lima ya'uduna summa 

mereka kepada 
dilarang apa yang 


yaumal 'amilu bima 

pada mereka tentang 

hari kerjakan apa yang 


mereka 

kembali 


kemu¬ 

dian 


t>i ia 

dari pembicaraan dilarang 
rahasia 


: *» a »*» 

3 q 3£- ij^ji 

yuhayyika lam bima bayyauka ja'uka wa iza rasuli wa ma'siyatir- wal-'udwani 

menghor- tidak dengan memberi peng- mereka datang dan Rasul dan men- dan per- 

matimu apa yang hormatan padamu padamu apabila durhakai musuhan 


* haeHnhiim nani il/i 1 1 hi \/ii h i I-mi hi. * *£!! * . ■ . 1 m kihi 


a kSX'* 


x- — 




basbuhum 
cukup bagi 
mereka 

W 


naqul(u) bima yu'azzibunailahu lau la 
kita dengan Allah menyiksa mengapa 
katakan apa yan g kita tidak 


ftanfusihim 
dalam dm 
mereka 


6i p <2$ •£• *-*A 6% r^- 


wa yaquluna (ailahu) bihi 
dan mereka Allah dengan- 
berkata nya 

~*V77 


iza amanu lazTna ya ayyuhal 

apabila beriman orang-orang wahai 

yang 


ma$ir(u) fabi’sal yaslaunaha jahannam(u) 

{8} tempat maka seburuk- mereka neraka 

kembali _ buruk _memasukinya jahanam 


J6& 




—V<I 

djjS\j 


&\> 


fala tatanajau I tanajai 

maka jaganlah 
kalian bicara rahasia 




wa tanajau 
tetapi berbicara 
rahasialah 


rasuli 

rasul 


wa ma'siyatir- wal-'udwani bil-ismi 

dan mendurhakai dan permusuhan dengan ber- 


u n 


VB 

12 1 0 "‘tsjSiU 


WM 


'i? ^ 


W 


tanajaitum 
kalian bicara 
rahasia 


nafwd innarr.an tuhsyarun(a) ilaihi lazT 

pembicaraan sungguh {9} kalian dikumpulkan kepada-Nya yang 
rahasia hanyalah (kembali) 

- W29 - 


wattaqullahal 
dan bertakwalah 
kepada Allah 


wat-taqwa bil-birri 

dan dengan 

takwa kebaikan 


& hfe* J4j h' ajJi ^>0. jjS&U 

^ wa latso amanu lazTna livahzuna! minasv-svaitani 


' bidarrihim 
seaiKit memberi mudharat 

pun _kepada mereka 


wa laisn 
dan tidaklah 


man i 
beriman 


lazTna 

orang-orang 

yang 


liyahzunal 
supaya berduka 
cita 


sen m 


laiim* ya ayyuhal 
orang-orang wahai {10} 

yang 


r>T, 

C>y£j\ 

mu'minun(a) falyatawakkalil- 

orang-orang maka hendaklah 

yang beriman bertawakal 




wa 'alallahi 
dan kepada 
Allah 


bi'iznill3h(i) j||a 
dengan kecuali 

izin Allah 


\ ^ L; I li L.. hfc Ti h ri fil_moiolir t i t o fo rrok fi " I L-i i ri 1 1 , Ino 


yafsahillahu 
niscaya Allah akan 
meiapangkan 


fafsabu 
maka 
lapangkanlah 


fil-majalisi 
dalam majelis 


tafassabu ' lakum qtia iza imnnO 

berlapang- kepada dikatakan apabila beriman 

lapanglah kalian 


- - w - mi - 

\p 3J1 Q 5 JS 6 ijjiti Ja m "fi 

HfriAnir ls>?Tna \/arfa , ill5h 11 1 fancvmtm fi inWwi ittfi .-tllan uia aS 'latniYi 


^rnanu lazTna 

beriman orang-orang 

yang 


yarfa'illahul 
niscaya Allah akan 
mengangkat 


faqsyuzu 

maka 

bangunlah 


(un)syuzu 

bangun 

lah 


qTlaq 

dikatakan 


r A\" & A Tt I'i-i Av* y 

® Ojp •» Ui ^ \yj\ ou \\j ft~» 

khabTr(un) ta'maluna bima wallahu darajat(in) 'ilma utul wal-lazTna 'mingkum 

(1 11 Mahateliti kalian dengan dan beberapa ilmu diberi dan orang- di antara 

1 kerjakan apa yang Allah 



> ikhta 1 

Syfifziwi 






Iguitah 
Mlmi 

•»<stinnnh 


Oa(qiii«h 

Worn i * 

^, P*llv4ni(. 

* HiKBSSS? 


'*X ifliufttfltll 

** M-nJd Sllih 

Mad J Witfib Mutt.* ill 
4 liutm 

Mrt-tti f*fq 



wa iza 'lakum 

dan kepada 

apabila kalian 


wal-lazTna 'mingkum 

dan orang- di antara 

orang yang kalian 


SB. al-mujAdalah 

(Gugatan) 



Celaan terhadap Perundingan Rahasia untuk 
Memusuhi Islam 

7. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan 
rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah 
yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, 
melainkan Dialah yang keenamnya. Dan 
tidak ada yang kurang dari itu atau lebih 
banyak, melainkan Dia pasti ada bersama 
mereka di mana pun mereka berada. Ke¬ 
mudian Dia akan memberitakan kepada 
mereka pada hari Kiamat apa yang telah 
mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 


8. Tidakkah engkau perhatikan orang- 
orang yang telah dilarang mengadakan 
pembicaraan rahasia, kemudian mereka 
kembali (mengerjakan) larangan itu dan 
mereka mengadakan pembicaraan raha¬ 
sia untuk berbuat dosa, permusuhan dan 
durhaka kepada Rasul. Dan apabila me¬ 
reka datang kepadamu {Muhammad), 
mereka mengucapkan salam dengan cara 
yang bukan seperti yang ditentukan Allah 
untukmu. Dan mereka mengatakan pada 
diri mereka sendiri, "Mengapa Allah tidak 
menyiksa kita atas apa yang kita katakan 
itu?"Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam 
yang akan mereka masuki. Maka neraka itu 
seburuk-buruk tempat kembali. 


Asbabun Nuzul ayat 8 


Dan Muqatil bahwa antara Nabi Saw dan kaum 
Yahudi terdapat perjanjian untuk tidak saling 
bermusuhan. Dalam situasi itu, apabila seorang 
sahabat Nabi Saw. lewat di hadapan kaum Yahudi, 
mereka suka berbisik-bisik dengan kawannya, 
sehingga sahabat yang lewat mengira bahwa 
mereka merundingkan untuk membunuhnya atau 
menggunjingnya. Karena itu Rasulullah Saw. 
melarang berbisik-bisik di hadapan orang lain. 
Namun, larangan tersebut tidak diindahkan. Ayat 
ini turun berkenaan dengan penstiwa tersebut 
sebagai ancaman terhadap orang-orang yang tidak 
menghentikan perbuatan seperti itu, (HR Ibnu Abi 
Hatim) 

9. Wahai orang-orang yang beriman! Apa¬ 
bila kamu mengadakan pembicaraan raha¬ 
sia, janganlah kamu membicarakan per¬ 
buatan dosa, permusuhan dan durhaka 
kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang 
perbuatan kebajikan dan takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya 
kamu akan dikumpulkan kembali. 

10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu 
termasuk (perbuatan) setan, agar orang- 
orang yang beriman itu bersedih hati, 
sedang (pembicaraan) itu tidaklah memberi 
bencana sedikit pun kepada mereka, ke¬ 
cuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah 
hendaknya orang-orang yang beriman ber¬ 
tawakal. 


Etika Menghadiri Majelis Nabi 

11. Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis," ma¬ 
ka lapangkanlah, niscaya Allah akan mem¬ 
beri kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan, "Berdirilah kamu," maka ber- 
dirilah, niscaya Allah akan mengangkat 
(derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan. 















































Surah Ke- 58 


€ 


B—- 

SS AL-MUJADALAH Nft- 





| 544 

jpo* nk i*i vJrtwntAti it 

(Gugatan) 



&A 4j^ub | 

1 0 £ t 3 


Juz Ke - 28 


YA 


12. Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila kamu mengadakan pembicaraan 
khusus dengan Rasul, hendaklah kamu 
mengeluarkan sedekah (kepada orang 
miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan 
itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu 
dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak 
memperoleh (yang akan disedekahkan) 
maka sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

13. Apakah kamu takut akan (menjadi 
miskin) karena kamu memberikan sedekah 
sebelum (melakukan) pembicaraan dengan 
Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya 
dan Allah telah memberi ampun kepadamu, 
maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah 
zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul- 
Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan. 

Larangan Berteman dengan Orang-orang 
yang Memusuhi Islam 

14. Tidakkah engkau perhatikan orang- 
orang (munafik) yang menjadikan suatu 
kaum yang telah dimurkai Allah sebagai 
sahabat? Orang-orang itu bukan dari (kaum) 
kamu dan bukan dari (kaum) mereka. Dan 
mereka bersumpah atas kebohongan, 
sedang mereka mengetahuinya. 

15. Allah telah menyediakan azab yang 
sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa 
buruknya apa yang telah mereka kerjakan. 

16. Mereka menjadikan sumpah-sumpah 
mereka sebagai perisai, lalu mereka meng- 
halang-halangi (manusia) dari jalan Allah; 
maka bagi mereka azab yang menghinakan. 

17. Harta benda dan anak-anak mereka 
tidak berguna sedikit pun (untuk meno- 
long) mereka dari azab Allah, Mereka itulah 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 

18. (Ingatlah) pada hari (ketika) mereka 
semua dibangkitkan Allah, lalu mereka 
bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka 
bukan orang musyrik) sebagaimana me¬ 
reka bersumpah kepadamu; dan mereka 
menyangka bahwa mereka akan memper¬ 
oleh sesuatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa 
mereka orang-orang pendusta. 


Asbabun Nuzul ayat 14 dan 18 


Dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah Saw 
berteduh di samping rumahnya, sampai tempat 
itu hampn tidak teduh lagi (karena iamanya), 
beliau bersabda kepada orang-orang yang ada 
di sekitarnya, ’’Akan datang kepadamu seorang 
manusia yang pandangannya seperti setan, apabila 
ia datang kepadamu, maka janganlah kalian 
bercakap-cakap dengannya ” Tiada lama kemudian 
datang seseorang yang bermata biru lagi pecak. 
Orang itu dipanggil oleh Rasulullah Saw. seraya 
bersabda, ’’Mengapa engkau dan teman-temanmu 
meneaci maki aku 9 ” Orang itu menjawab, 
’’Baiklah akan kupanggil mereka” Tak lama 
kemudian ia kembali bersama kawan-kawannya, 
Mereka bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa 
mereka tidak berkata dan tidak berbuat apa-apa. 
Ayat mi turun berkenaan dengan peristiwa tersebut 
yang melukiskan sifat-sifat pandangan setan itu. 
(HR Ahmad) 

19. Setan telah menguasai mereka, lalu 
menjadikan mereka lupa mengingat Allah; 
mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, 
bahwa golongan setan itulah golongan 
yang rugi. 

20. Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nentang Allah dan Rasul-Nya, mereka ter- 
masuk orang-orang yang sangat hina. 

21. Allah telah menetapkan, "Aku dan rasul- 
rasul-Ku pasti menang." Sungguh, Allah Ma- 
hakuat, Mahaperkasa. 




nirjwhkum 
pembicaraan 
rahasia kalian 


bainayaday 

sebelum 


fa qaddimu 
maka 
dahulukan 


rasula 

dengan 

rasul 




'najaitumur iza 
kalian berbicara apabila 
rahasia 


annanu 

beriman 


lazlna 

orang-orang 
yang 


- W 

ya ayyuhal 
wahai 


9 9* < ,1 .jr.-r i*> < % ■r i-T u-rv X ^ * 1 s, 

rtntttirwr fi’inmllSh-i +aiirlM bm f^'il athar/u) l^lri im l/haiml 


rahim(un) 

Maha 

Penyayang 


gafurur 

Maha 

Pengampun 


fa'innallaha 
maka sungguh 
Allah 


tajidu 
kalian men- 
dapati (sedekah) 


lam 

tidak 


fa'il 

maka 

jika 


wa athar(u) 
dan lebih 
bersih 


wVr- < fi-r & l'* i’ > ■"C- 

(3 1 


Hakum khairul zalika 
bagi lebih demikian 
kalian baik itu 


sadaqah(tan) 

sedekah 


taf'alu 

kalian 

kerjakan 


lam 

tidak 


fa'iz 

maka 

ketika 


sadaqat(in) 

sedekah 


najwakum 
pembicaraan 
rahasia kalian 


baina yaday 
sebelum 


tuqaddimu 
kalian men- 
dahulukan 


an 

bahwa 


I a'asyfaqtum 
apakah kalian 
takut(miskin) 


A 

XX * 


{ 12 } 


i/y |% ijuji && 

waatl'ullaha zakata waatuz $alata fa'aqimus ’'alaikum wataballahi 

dan taatlah zakat dan shalat maka atas dan Allah mener 

kepada Allah 



fa'aqimus 

maka 

dirikanlah 


’'alaikum 

atas 

kalian 


wa taballahu 
dan Allah menerima 
tobat 


tawallau ilal-lazina 

mereka jadikan kepada orang- 
pemimpin orang (munafik) yang 


y 

tara 

kamu 

melihat 


i 1 w 




alam 

tidak¬ 

kah 


{13} 


ta'ma!un(a) 

kalian 

kerjakan 

W 


bima 
dengan 
apa yang 


khablrum wallahu wa rasulah(u) 
Maha dan dan 

Mengetahui Allah Rasui-Nya 


jSJljJc- pf '~£ij ’J&a 

'alal-kazibi wa yahlifuna wa la minhum Imingkum ’mahum 'alaihim gadiballahu qauma 

Allah murka 


'alal-kazibi 
atas kebohongan 


wa yahlifuna 
dan mereka 
bersumpah 


wa I 
dan tidak/bukan 
dari (kaum) mereka 


ningkum 
dari (kaum) 
kalian 


ma hum 
mereka 
tidak/bukan 


'alaihim 

atas 

mereka 


qauman 

(satu) 

kaum 


\j>& Z, j£i sjs? pc 

**** innahum ‘ 

sungguh 


ma kanu 
apa yang 
mereka 


saa 

sangat 

buruk 


syadlda(n) 

yang 

keras 


'azabap 

azab 


lahum 

bagi 

mereka 




a'addallahu 
Allah 
menyediakan 


{14} 


ya'lamun(a) 

mengetahui 


wa hum 
dan 
mereka 


falahum 
maka bagi 
mereka 


'ar| sabilillahi 
dari jalan Allah 


fasaddu 

lalu mereka meng- 
halangi (manusia) 


*4 > 

junnatar) 

(sebagai) 

perisai 


aimanahum 

sumpah-sumpah 

mereka 


- 

r w-i O 


—— vi - » . : 

Acyl- j (g* 3 c} 

minallahi • wa la auladuhum amwaluhum 'anhum tugniya lap 


ittakhazu 

mereka 

menjadikan 


linailahi 
dari Allah 
(azab) 


dan tidak pula 
anak-anak mereka 


amwaluhum 

harta-harta 

mereka 


bagi 

mereka 


tugniya 

berguna 


lap 

tidak 

akan 


w 

{16} 


muhln(un) 
yang meng¬ 
hinakan 

iw 


{15} 

H 


ya'malun(a) 

kerjakan 




'azabum 

azab 


--— - ra — 

A < *> I \ \'. »> > l 

ojjA>- Jy\\ 

i A. , - I , u-m * knm n ar/i) in . .I ^ f:I 


yab'aSuhumullahu 
Allah membangkit- 
kan mereka 

w 


yauma 
pada hari {17} 
(Kiamat) 

- •* 


khalidun(a) 

kekal 


fiha 

di dalam- 
nya 


hum 

mereka 


nar(i) 

neraka 


ashabun 

penghuni 


ula’ika 

mereka 

itu 



ala 'ala syai'(in) annahum wayabsabuna lakum yahlifuna kama lahQ fayablifuna jaml'an 
ingat- akan memperoleh bahwa dan mereka kepada mereka sebagai- kepada- maka mereka semua- 

lah sesuatu mereka mengira kalian bersumpah mana n ya bersumpah nya 


zikrallah(i) fa'apsahum syaitanu 'alaihimusy istahwaza kazibun(a) humul innahun 


(terhadap) meng¬ 
ingat Allah 


lalu (setan) men¬ 
jadikan mereka lupa 


















































<y 


man yuwadduna 

dengan mereka berkasih 
orang yang sayang 

- W V'J- 


e-Vl wy?!S A Ely i-4^ 


akhiri 

akhir 


wai-yaumil 
dan hari 


rt 


its. I 

abna'ahum 

anak-anak 

mereka 


^ ^ , 

' aha'; 


Kl“ 


iar 

i5 


billahi 

kepada 

Allah 


yu minima 
yang 
beriman 


qaumay la tajidu 

(suatu) kamu tidak 

kaum akan mendapati 

- wa — 


aba'ahum 

bapak-bapak 

mereka 


•V Ak'TZ' 


kanu 

mereka 

adalah 



wa iau 
walau- 
pun 


wa rasulahu 
dan Rasul-Nya 


haddallaha 

menentang 


fi qulubihimul 
dalam hati 
mereka 


^ ->-«-> W ji 

. i?I-i * 'acuTcatahltm an il’huranahiim rail 


m «r v* 


ula’ika 

mereka 

itu 


'asyTratahum 
keluarga mereka 


ikhwanahum 

saudara-saudara 

mereka 




tajrl jannatiq 

(yang) {ke dalam) 

mengalir surga 


r*^ 

% 9 > ' 

wa yudkhiluhum 
dan memasukkan 
mereka 


> 

AJ 

minh(u) 

dari-Nya 


"nr 


» > 


gjyi (%Jb 

kivrikirvi * ..__. . 


> * * 

jtil* 


c>cyi 


\yvj 

wa radii 
dan mereka 
ridha 


biruhim 
dengan ruh 
(pertolongan) 


wa ayyadahum 
dan Dia menguatkan 
mereka 


>l j ^ ^ ___ . 1 > 


'anhum 

mereka 


radiyallahu 
Allah meridhai 


fiha 
di dalamnya 


khalidlna 

mereka 

keka[ 


anharu 

sungai-sungai 


v5* 

{ 22 } 



\a ' t r?T it > r I 

muflihun(a) humul- hizballahi inna ala hizbullah(i) ula’ika 'anh(u) Wk 


muflihun(a) 
orang-orang 
yang beruntung 


humul- hizballahi 

mereka golongan 

Allah 


inna ala ijiizbullah(i) ula'ika 'anh(u) 

sesung- keta- golongan mereka kepada 

guhnya huilah_Allah_itu (adalah) -Nya 



rahTm 

Maha Penyayang 


rabrrianir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 

Dengan nama Allah 


igll ij>!l jij Uj II A 


haklm(u) 

Maha 

bijaksana 


'aztzul 

Maha 

perkasa 


wa huwal 
dan Dia 


fil-ard(i) 
di bumi 


wa ma 
dan apa 
yang 


fis-samawati 
(ada) dilangit 


ma liilahi 

apa kepada 
yang Allah 


sabbaha 

bertasbih 


\jy^ quSl ^J>-\ l$$\ Ja 


m 


miq diyarihim 
dari rumah- 
rumah mereka 


min ahlii-kitabi 
dari Ahli Kitab (Yahudi 
Bani Nadhir) 

Tf 


kafaru 

kafir 


laHna akhrajal 

orang-orang mengeluarkan 
yang 


iazt 

Yang 


huwfll 

Dialah {1} 


ri Vi cm n - v -- :- tt 

51 jsSSC Jl\ Jj % 


maniatuhum 

mencegah 

mereka 


annahum 

bahwa 

mereka 


wa zannu 
dan mereka 
mengira 


yakhruju a V 
mereka bahwa 

keluar 


ma zanaryfcum 
kalian tidak 
menyangka 


basyr(i) 

pengusiran 


ii’awwalil 

pada 

awal 


r> A 

C3 ^J3r 

wa qazafa yahtasibu lam 

dan Dia mereka yang 

menanamkan sangka-sangka tidak 




min haisu 


>i “1^ i i * * »>> » > > 

AMO* fy-Y' y* 3 ^- 

f^'atahi irruillshi> min.ili5thi ' hnofinnlmm 


fa'atahurnullahu 
maka Allah men- 
datangkan pada mereka 


minallahi 
dari Allah 
(azab) 


husunuhum 

benteng-benteng 

mereka 


_»V|I i*m»nim UiI'- 1 1«4iU ■ rvi Ui > 1 / 1 — II > >» t •• >IrU V1~ >rU — _ . . 


wa aidil bi’aidlhim 

dan dengan tangan 

tangan mereka 



buyutahum yukhribuna ru J ba 

rumah-rumah mereka ketaku- 

mereka meruntuhkan tan 


f! qulubihimur 
dalam hati 
mereka 


{ 2 } 


wa Iau la 
dan jika 


ab^arfi) ya ulil- 

pandangan wahai orang-orang 
yang mempunyai 


eJ Ai\4 Cl»4 £23 


fil-akhirati 

di 

akhirat 


wa lahum fid-dun-ya 


dan bagi 
mereka 


di dunia 


BiStnah. [jraj- 


CKtUjatari 

lauffm 


lrn "‘‘ 


Ja'ii niurifinil 

SlUh TAwirvh 
Mndtl W«;lb Mutldill 

ihr rrn 


Mfiifd Fiinj 



ia'ai^abahum 

pasti Dia pengusiran 

azab mereka 


59. AL-HASYR 
(Pengusiran) 


545 


22. Engkau (Muhammad) tidak akan 
mendapatkan suatu kaum yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, saling ber¬ 
kasih sayang dengan orang-orang yang 
menentang Allah dan Rasul-Nya, seka- 
lipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, 
saudaranya, atau keluarganya. Mereka 
itulah orang-orang yang dalam hatinya 
telah ditanamkan Allah keimanan dan 
Allah telah menguatkan mereka dengan 
pertolonganS34) yang datang dari Dia. 
Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah 
rida terhadap mereka dan mereka pun 
merasa puas terhadap (limpahan rahmat)- 
Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, 
sesungguhnya golongan Allah itulah 
yang beruntung. 



AL-HASYR 

Madaniyyah 
?4*rah ke-59:24 ayat 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang . 

PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI 
DARI MADINAH 

Pengusiran Bani Nadir dari Madinah 

1. Apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi bertasbih kepada Allah; dan 
Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijak- 
sana. 

2. Dialah yang mengeluarkan orang-orang 
kafir di antara Ahli Kitab dari kampung 
halamannya pada saat pengusiran yang 
pertama.835) Kamu tidak menyangka, 
bahwa mereka akan keluar dan mereka 
pun yakin, benteng-benteng mereka 
akan dapat mempertahankan mereka dari 
(siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan 
(siksaan) kepada mereka dari arah yang 
tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah 
menanamkan rasa takut ke dalam hati 
mereka; sehingga mereka memusnahkan 
rumah-rumah mereka dengan tangannya 
sendiri dan tangan orang-orang mukmin. 
Maka ambillah (kejadian itu) untuk men- 
jadi pelajaran, wahai orang-orang yang 
mempunyai pandangan! 

3. Dan sekiranya tidak karena Allah telah 
menetapkan pengusiran terhadap mere¬ 
ka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. 
Dan di akhirat mereka akan mendapat 
azab neraka. 


834) Kemauan dan kekuatan batin, kebersihan hati, 
kemenangan terhadap musuh dan Iain-lain. 

U35) Orang Yahudi Bani Nadir, merekalah yang mula- 
mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari kota 
Madinah. 






























































*<j^| 546 


59. AL-HASYR 
(Pengusiran) 


4. Yang demikian itu karena sesungguhnya 
mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Ba- 
rang siapa menentang Allah, maka sesung¬ 
guhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. 

5. Apa yang kamu tebang di antara pohon 
kurma (milik orang-orang kafir) atau yang 
kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokok- 
nya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah; dan 
karena Dia hendak memberikan kehinaan 
kepada orang-orang fasik. 


Asbabun Nuzul ayat 1-5 


Dan Aisyah bahwa kira-kira 6 bulan setelah perang 
Badar, segolongan kaum Yahudi Bam Nadlir yang 
bertempat tmggal dan berkebun di wilayah kota 
Madinah, dikepung oleh Rasulullah Saw. Mereka 
diusir ke luar Madinah dan hanya dibolehkan 
membawa harta kekayaannya sekedar yang terpikul 
oleh unta mereka. Merekapun tidak dibenarkan 
membawa senjata. Ayat im turun berkenaan dengan 
peristiwa tersebut yang melukiskan bahwa orang 
yang berkhianat akan mendapat balasannya. (HR 
al Hakim) 


Hukum Fai' 

Dan harta rampasan fa/^36) dari mereka 
yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu 
tidak memerlukan kuda atau unta untuk 
mendapatkannya, tetapi Allah memberikan 
kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap 
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

7. Harta rampasan fai' yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari pendu- 
duk beberapa negeri, adalah untuk Allah, 
Rasul, kerabat (Rasul), anak-anakyatim, orang- 
orang miskin, dan untuk orang-orang yang 
dalam perjalanan, agar harta itu jangan ha¬ 
nya beredar di antara orang-orang kaya saja 
di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 
sangat keras hukuman-Nya. 

8. (Harta rampasan itu juga) untuk orang- 
orang fakir yang berhijrah837) 7 yang terusir 
dari kampung halamannya dan meninggalkan 
harta bendanya demi mencari karunia dari 
Allah dan keridaan (-Nya) dan (demi) menolong 
(agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah 
orang-orang yang benar. 

9. Dan orang-orang (Ansar) yang telah me- 
nempati kota Madinah dan telah beriman 
sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 
mereka mencintai orang yang berhijrah ke 
tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh 
keinginan dalam hati mereka terhadap apa 
yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); 
dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas 
dirinya sendiri, meskipun mereka juga memer¬ 
lukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari keki- 
kiran, maka mereka itulah orang-orang yang 
beruntung. 


Asbabun Nuzul ayat 9 


Dari Yazid bin al Asham bahwa kaum Anshar 
berkata, ”Ya Rasulullah, bagi dualah tanah mi untuk 
kami (kaum Anshar) dan kaum Muhajirin” Nabi 
Saw, bersabda, "Tidak, penuhi sajalah keperluan 
mereka dan bagilah buah kurmanya, tanah itu 
tetap kepunyaanmu” Mereka menjawab, ’’Kami 
ridha atas keputusan itu” Maka turunlah ayat ini 
menggambarkan sifat-sifat kaum Anshar yang tidak 
mementmgkan dm sendiri. (HR Ibnu al Mundzir) 



A S** l ^ 9 '' <\ 9 * " U iTl \ 'Jit 1 

JiJui 4b\<j Ha Ayoj (*t*Y 

, - i i r , ■ 11 - i .- r I I_ . . I 1 1 k |-| r i / 11 (11 k k I I m -T 51 i L- a 


syadidul fa'innallaha 

sangat maka sungguh 
keras Allah 


yusyaqqillaha wa may warasulahu syaqqullaha bi r annahum zaiika 

menentang dan barang dan menentang karena (yang) demikian 

Allah siapa yang Rasul-Nya Allah mereka itu 


836) Harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa 
terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan 
dengan pembagian gantmah. Gantmah ialah harta 
rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi 
pertempuran. Pembagian fai' seperti yang tersebut 
pada ayat 7. Sedang pembagian ganimah tersebut 
padaayat41 surah Al-Anfal. 

837) Kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin, dan orang yang dalam perjalanan yang 
kesemuanya orang fakir dan berhijrah. 


S 9 t * * 



n 


> * 


ma qata'tum 
apa yang 
kalian tebang 


*rs 

vl/ 

{4} 


¥*» 


>U*)I 


'iqab(i) 

siksa-Nya 




wa ma afa’allahu , 

dan apa (harta rampasan) 
yang Allah berikan 

(I 


V# 


fasiqln(a) 
orang-orang 
yang fasik 


wa liyukhziyal 
dan Dia hendak 
menghinakan 


fabi’iznillah; 
maka dengan 
izin Allah 


'ala usuliha 
di atas 
pokoknya 


T -&3§j S4~Ot & j 


wa la rikabiw 
dan tidak 
(pula) unta 


min khailiw 
dari seekor 
kuda 


'alaihi 

atasnya 


aujaftum 

kalian 

mengerahkan 


fama 

maka 

tidak 


minhum 

dari 

mereka 


ala rasulihl 
atas Rasul-Nya 




syai ing 
sesuatu 


'ala kulli wallahu yasy^u) may 'ala rusulahu 

atas segala dan Dia kehendaki orang terha- Rasul-Rasul 

Allah _yang dap_ -Nya 



wa lakinnallaha 
akan tetapi 


^ ^ ' ^11A I i I- t 


"wa Mr-rasuli falillahi qura 

dan untuk rasul maka untuk (beberapa) 
(Nabi Muhammad) Allah_ negeri 


min ahlil- 
dari 

penduduk 

Y*J 


'ala rasulihl 
atas Rasul-Nya 


ma afa'allahu 
apa (harta rampasan) 
yang Allah berikan 


{6} 


qadlr(un) 

Mahakuasa 


• wal-yatama “ u ~ 

dan anak- 
anakyatim 

a ^ 


layakuna 
ia tidak 


kay 

supaya 


wabnis-sablli 
dan orang yang dalam 
perjalanan 


wal-masaklni 
dan orang- 
orang miskin 

ra 


wa lizil-qurba 
dan untuk kerabat 
rasul 

w; 


VaJ <J yjiy\ j 1 cJl) 

wa ma fakhuzuhu rasulu ’atakumur wa ma Imingkum bainal-agniya'i 

dan apa maka ambillah Rasul memberikan dan apa dari di antara beredar 

yanq ia(oleh kalian) kepada kalian yang kalian orang-orang kaya 

^ mm 


"^iqabof 

{jy hukuman-Nya 


1 

cw^HTrinl inn^llshA wattanullahlal fantahu 'anhu ' nahakum 


syadidul 

sangat 

keras 


innallaha wattaqullah(a) farttahu 'anhu 1 nahakum 

sesunguhnya dan bertakwalah maka darinya dia (Nabi Muhammad) 

Allah kepada Allah tinggalkan melarang kalian 


'S m. 

amuw5tiKim * min ukhftiij 1 2 zln3 rnuhQiirlnsI lil-fLJOSrsTSI 


miq diyarihim 
dari kampung 
halaman mereka 


ukhriju 

mereka 

diusir 


lazfna 

yang 


muhajirlnal 
orang yang 
berhijrah 


lil-fuqara'il 
bagi orang- 
orang fakir 


— wi —u-inn—-: ir : rer 


ula'ika 

mereka 

itu 


wa rasulah(u) 
dan 

Rasul-Nya 


wa yan? ur 6nallaha 
dan mereka 
menolong Allah 


wa ridwanaw 
dan 

keridhaan 


minallahi 

dari 

Allah 


fadlam 

karunia 


yabtaguna 

mereka 

mencari 


•Mlt SQVS5 0 ? 

^ ^ ... .7 . 1 - M i. i n 1 1 


A> 


ming qablihim 
sebelum 
mereka 

w 


wal-Imana 
dan keimanan 


dara 

kampung 

(Madinah) 


tabawwa'ud 

menempati 


wal-lazlna 
dan orang- 
orang yang 


{ 8 } 


;adiqun(a) 
orang-orang 
yang benar 


'humufl 

mereka 


tec. fai&l & 


hajatam 

keinginan 


1 sudurihim 
dalam hati 
mereka 


wa la yajiduna 
dan mereka 
tidak mendapatkan 


ilaihim 

kepada 

mereka 


hajara 

hijrah 


& 'o’M 

man yuhibbuna 

orang mereka 

yang 


mencintai 


hi bt §J \yj\ lit 

l-.ik; r v> Isna i ! wa vu’qruna . J(LJ mimiti 


khasasah(tun) 

kesusahan 


bihim 

pada 

mereka 


kana 

ada 


wa lau 
walau- 
pun 



^ala arjfusihim 
atas diri 
mereka 

"war- 


wa yusiruna 
dan mereka 
mengutamakan 


ulu mimfna 

diberi dari apa 

yang 


mi tfiihrmfii'i 'htimul nafsihT 


humul 

mereka 


fa'ula'ika 
maka mereka 
itulah 


nafsihT 

dirinya 


lUaSin: 


GutiiiitK 



QalqnlAli 
NJ U-»<. 


o 


L A J 

syuhha J « a u ma y„ 

kekikiran d'Pelihara dan barang 

siapa yang 

^TF 






** Mnd.cf SJtaih 

Mddil VWftJiU MuttflllJ 































































// 

y 

tara 

<< 

'alam 

a /*N 

«§} M 

kamu 

lihat 

tidak¬ 

kah 

{10} 


ffp 

* rahTm{un) 
Maha 
Penyayang 


aL^L 

bil-imani sabaquna 

dengan mendahufui 

ketmanan kami 

'ww 

M\ Bj 

innaka rabbana 
sungguh Va Tuhan 
Engkau kami 



5 -t UM % 

amartu iiMazina gtltal 
yang terhadap kedeng- 

benman orang-orang kian 


\jy& 


min ahlil 
dan ahli 


kafaru 

kafir 


m', 

fTkurn^ 


fikum 

demi 

kalian 


wa la nutT'u 
dan kami tidak patuh 




a # ^jsai 


niscaya kami 
akan keluar 


ukhrijtum 

kalian 

diusir 


'»>. W >V 

OjjuSJ *V^ 4)1 \j 

lakazibun(a) innahum yasyhadu wailahu 

benar-benar sungguh menyaksikan dan 

pendusta mereka Allah 


& * - »>? i 


la’in 

sungguh 

jika 


kitabi 

kitab 



iLinaFi^i.irannakurri 
niscaya kami akan 
membantu kalian 


o]j \jo\ 

qutiltum wa ing abadaw ahadan 
kalian dan sela- kepada 

diperangi jika manya siapa pun 


\A-A '■ .*> rl s**\ 


•layartsurunahum 
mereka tidak 
menolong 


qutilu 

mereka 

diperangi 


m 


{ 12 } 


>/■ < 


wa la’ing ma'ahum layakhrujOna 

dan sungguh bersama mereka (orang munafik) 
jika mereka tidak keluar 

W» 


ukhriju 

mereka 

diusir 


w 

la'in 

sungguh fill 

jika 1 1 



1 <* m’TO *» > ^- ITT 

1 Summa adbara layuwallunnal nasaruhum 13 ' : " 

kemu- ke belakang niscaya mereka (mereka) menolongnya 

dian berpaling mereka 


mw iv “ -;- II - mm -— 

qaumul bi'annahum zalika minallah(t) ’ ^ fTsudurihim rahbatar) asyaddu 

ditakuti 



kaum karena demikian 

mereka(adalah) itu 


ninallah(i) 

dari 

Allah 


dalam hati mereka 
(orang-orang kafir) 


la’antum 
lebih sungguh kalian 

(orang-orang muslim) 


4 

ilia 

kecuali 


7> 

ditil 

fiquram 
dalam 
kampung 

-T JW 

*» ' ** £ „ < 
Lk ^ ‘ -* ^ ..' 'uuH 

tahsabuhum syadid(un) 

kamu menglra sangat 


iaml'an I la vunatilunakum 




jamrart 

semuan 

ya 


layuqatilunakum 
mereka tidak 
memerangi kalian 


03} 


la yafqahun(a) 
yang tidak 
memahami 




K 9 


la ya'qilun(a) 


r-i a\ yang tidak meng- 

gunakan akal 


c . Wl» 

bainahum ba’suhum 
di antara permusuhan 

mereka mereka 

WWh 

qaumul biannahum 


judur(in) 

tembok 


mtw wara'i 
dari 

belakang 


muhas$anatin 
atau yang 

berbenteng 




'azabun 

azab 


zalika syatta waqulubuhum 

kaum karena mereka (yang) demi- pecah- 

(adalah) kian itu belah 

w 




padahal hati 
mereka 


jamraw 

bersatu 


pi G/ cjJl ££ 

wa lahum amrifiim ^ ^ 


dan bagi 
mereka 


perbuatan 

mereka 


wabala zaqu qarlban 

dan akibat rasakanlah sedikit 


X 

kafara 

dia (manusia) 
kafir 


■« , 

iDi 


mTng qablihim lazlna kamaSalil 

sebelum orang-orang seperti 

mereka yang perumpamaan 


falamma (uk)fur 

maka kafirlah 

tatkala kamu 


^til-insanik qala iz ^ syaitani kamaSalisy 'alim(i 

kepada dia ketika setan seperti /i van< 

manusia 


qala 
aia ketika 
berkata 

fcYJ 


.« - . . .. ' 

m 

'ala min (a) rabbal 

{16} semesta alam Tuhan 


kamaSaiisy 'alTm(un) 

seperti f -| 5 } yan g 

pedih 

TiW 


cUJJi 4» iii Si J5& ^1 J6 

I "S l-vt j 1—1 / ^ nLk-.fl lll^U^ ^ m infill -1 k . i. , Inrt 7 nnln 



inni min 9ka 

sungguh dari kamu 
aku 


barium 

berlepas 

diri 


* 0»IC|J»tnfl 


|| ** Sllah T*wlWh 

|j «* 



€ 59.AL-HASYR ~ Sfe 

(Pengusiran) 7 

10. Dan orang-orang yang datang 
sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), 
mereka berdo'a, "Ya Tuhan kami, am- 
punilah kami dan saudara-saudara kami 
yang telah beriman lebih dahulu dari 
kami, dan janganlah Engkau tanamkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap 
orang-orang yang beriman. Ya Tuhan 
kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, 
Maha Penyayang" 

Orang-orang Munafik tidak Menepati Jan- 
jinya terhadap Orang Yahudi 

11. Tidakkah engkau memperhatikan 
orang-orang munafik yang berkata kepa¬ 
da saudara-saudaranya yang kafir di 
antara Ahli Kitab, "Sungguh, jika kamu 
diusir niscaya kami pun akan keluar 
bersama kamu; dan kami selama-lamanya 
tidak akan patuh kepada siapa pun demi 
kamu, dan jika kamu diperangi pasti 
kami akan membantumu" Dan Allah me¬ 
nyaksikan, bahwa mereka benar-benar 
pendusta. 

12. Sungguh, jika mereka diusir, orang- 
orang munafik itu tidak akan keluar ber¬ 
sama mereka, dan jika mereka diperangi; 
mereka (juga) tidak akan menolongnya; 
dan kalau pun mereka menolongnya pas- 
tilah mereka akan berpaling lari ke bela¬ 
kang, kemudian mereka tidak akan men- 
dapat pertolongan. 

13. Sesungguhnya dalam hati mereka, 
kamu (muslimin) lebih ditakuti daripada 
Allah. Yang demikian itu karena mereka 
orang-orang yang tidak mengerti. 

14. Mereka tidak akan memerangi kamu 
(secara) bersama-sama, kecuali di negeri- 
negeri yang berbenteng atau di balik 
tembok. Permusuhan antara sesama me¬ 
reka sangat hebat. Kamu kira mereka itu 
bersatu, padahal hati mereka terpecah 
belah. Yang demikian itu karena mereka 
orang-orang yang tidak mengerti. 

15. (Mereka) seperti orang-orang yang 
sebelum mereka (Yahudi) belum lama 
berselang, telah merasakan akibat buruk 
(terusir) disebabkan perbuatan mereka 
sendiri. Dan mereka akan mendapat azab 
yang pedih. 

16, (Bujukan orang-orang munafik itu) 
seperti (bujukan) setan ketika ia berkata 
kepada manusia, "Kafirlah kamu!" Kemu¬ 
dian ketika manusia itu menjadi kafir ia 
berkata, "Sesungguhnya aku berlepas di¬ 
ri dari kamu, karena sesungguhnya aku 
takut kepada Allah,Tuhan seluruh alam." 















































4 


548 


59. AL-HASYR 
(Pengusiran) 


17. Maka kesudahan bagi keduanya, bah- 
wa keduanya masuk ke dalam neraka, 
kekal di dalamnya. Demikianlah balasan 
bagi orang-orang zalim. 

Bebempa Peringatan 

18. Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang te- 
lah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), 
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

19. Dan janganlah kamu seperti orang- 
orang yang lupa kepada Allah, sehingga 
Allah menjadikan mereka lupa akan diri 
sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. 

20-Tidak sama para penghuni neraka de- 
ngan para penghuni surga; para peng¬ 
huni surga itulah orang-orang yang mem- 
peroleh kemenangan. 

21. Sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an 
ini kepada sebuah gunung, pasti kamu 
akan melihatnya tunduk terpecah belah 
disebabkan takut kepada Allah. Dan per- 
umpamaan-perumpamaan itu Kami buat 
untuk manusia agar mereka berpikir. 

Beberapa Al-Asma Al-Husna 

22. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain 
Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nya- 
ta, Dialah Yang Maha Pengasih, Maha Pe- 
nyayang. 

23. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain 
Dia. Maha Raja Yang Mahasuci, Yang Ma- 
hasejahtera,Yang Menjaga Keamanan, Pe- 
melihara Keselamatan, Yang Mahaperka- 
sa,Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala 
Keagungan. Mahasuci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan. 

24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang 
Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, 
Dia memiliki nama-nama yang indah. 
Apa yang di langit dan di bumi bertasbih 
kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaper- 
kasa, Mahabijaksana. 


AL-MUMTAHANAI 

Madantyyah 

Surah ke^Q Uayat 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Memirut bahasa art* of&rdradalah raempercepa? Adapun 
tsdteh; aWpdr adafah mdakukan bacaan dengan 
cepat; merir^nkannya dengan bacasn pendek dan sukun, 
pengurangan madd, badai, kig&n besar, meringankan 
hamzah dan sejenisrtya berdasarkan riwayat yang benar 
dengan tetap menjaga i'rah, peiafalan yang benar, dan 
menetapkan buruf-huruf _ tanpa menghitangican huruf 
rnacfcf, meneuri fcebaoyakan harakat, menghilangkan suara 
dengung, dan berlebihan hmgga bacaanny tidak sah dan 
tidak disebut sebapi bacaan. 







(Hi. iijij 

jaza'u? wa zalika fiha khalidaini fin-nari annahuma 'aqibatahuma fakana 

balasan dan yang di dalamnya keduanya dalam bahwa akibat maka 

demikian itu kekal neraka keduanya keduanya adalah 

bij dtijSSi \p dji\ cfu 3 'cSaiJta 


waltaq?ur 
dan hendaklah 
perhatikan 


(it)taqullaha 
bertakwalah 
kepada Allah 


amanut- 

beriman 


orang-orang 
yang 


ya ayyuhal 
wahai 


{17} 


if “i» j ™ ~ 


zalimin(a) 
ig-orai 
zalir 

1 W 


orang-orang yang 
zalim 


ta'malun(a) birna khabfrum innallaha wattaqullah(a) !igad(in) ma qaddamat nafsum 

kalian terhadap Mahateliti sesungguhnya dan bertakwalah untuk hari apa yang telah seorang 

kerjakan apa yang Allah kepada Allah esok ia perbuat 


'jM \yp>% 0 

ulalka lanfusahum 1 fa'ansahum nasullaha kal-lazlna walatakunu 


ula'lka lanfusahum 1 fa'aqsahum 

mereka (akan) diri mereka maka Dia menjadikan melupakan (dzikir seperti orang 
itu sendiri mereka lupa pada) Allah orang yang 


dan janganlah flftt 

kalian 1 1 




> 1 

9 

wa a$babul 
dan penghuni 



a^babun 

penghuni 


IA } 

v/ 

la yastawT 

tidak sama {19} 



- vp - — - vs - v* - 70 — 

,<i .1 am 'sS. >> ^ Ti > i *1 

hazal- aqzalna lau fa'izOn(a) ’humul jannati a^habul jannah(ti) 

surga 


aqzalna lau fa'izGn(a) ’humul 

Kami sekiranya {20} orang-orang yang ber- mereka 
turunkan untung (selamatdari siksa) (adalah) 

0 


a$habul 

penghuni 


jannah(ti) 

surga 


min khasy-yatillah(i) 
karena takut 
kepada Allah 


iliii £$ 


muta^addi'am 
terbelah 


khasyi'am 

tunduk 


B 

yatafakkarGn(a) 
{21} berfikir 


“W 


lara'aitahG 
pasti kamu 
melihatnya 


'ala jabalil 
di atas 
gunung 


qurana 

Al-Qur'an 




la'allahum 

agar 

mereka 


lin-nasi 

bagi 

manusia 


na^ribuha 
Kami (yang) 
membuatnya 


amsalu 
perumpamaan 


wa tilkal 
dan 
itulah 


o 


v^Ji jjis 4331 


wasy-syahadah(ti) 
dan yang 
nyata 


gaibi 

yang 

gaib 


'alimul 
yang 
mengetahui 


hG(wa) 

Dia 


ilia 

selain 


la iiaha 
tidak ada 
tuhan 


lazl 

yang 


huwallahul 

Dia-lah 

Allah 


j* tiff ^ ^ 


hu(wa) ma 
Dia selain 


la iiaha 
tidak ada 
tuhan 


lazi 

yang 


huwallahul 

Dia-lah 

Allah 



rabmanur huwar 

Yang Maha Dia 

Pern u rah 


'azlzul 

Yang 

Mahaperkasa 



iapl 

mu'minul 
Yang Menjaga 
Keamanan 



^9 - 

I 4 s 

'amma 
dari apa 
yang 


uai 

\ salamul 
Yang 

Mahasejahtera 




> 

o*j 

quddusus 
Yang Mahasuci 


al-malikul 

Raja 



ItautakabbiKu) 
Yang memiliki 
segala kebesaran 


• * 

jabbarul 
Yang Mahakuasa 


f i —-- 

1 ££& 4 0 


-husna asma'ul lahul musawwiru bari'ul khaliqul 

yang baik nama-nama bagi-Nya Yang Membentuk Yang Yang 

rupa Mengadakan Menciptakan 


huwallahul 
Dia-lah f23> 

AIUU 




hakTm(u) 

{24} Maha 


ma fis-samawati 
apa yang (ada) di 
langit 


lahG yusabbihu 
kepada-Nya ber tasbih 


























































-—--- — ~ 

SJ fisz \p) 'dk £u 


tulquna 
kalian 
menyampaikan 


auliya’a wa'aduwwakum 'aduwwl 
teman dan musuh musuh-Ku 

setia kalian (musyrikin & kafirin) 

w 


la tattakhizu 
janganlah kalian 
menjadikan 


amanu lazlna ya ayyuhal 
beriman orang-orang wahai 

yang 

«r 


<3^1 && a M Cj GJ3T % p 


rasula 

Rasulullah 

SAW 


yukhrijunar 

mereka 


minal-haqq(i) Vjaakum bima 
dari datang kepada terhadap 

kebenaran kalian apa yang 

i»nr7> 


kafaru wa qad bii-mawaddati ilaihim 
mereka dan karena kepada 

kafir sungguh kasihsayang mereka 


<S) ^ SUj 3 o' 

"Vi safotfl jihadaq kharajtum I kur|tum ing rabbikum billahi tu’minu an wa iyyakum 

pada untuk keluar kalian jika Tuhan kepada kalian bahwa dan diri 

jalan-Ku berjihad kalian Allah beriman (karena) kalian 


isij p yjj 

'akhfaitum bima a'lamu waana bil-mawaddati ilaihim tusirruna mardati wabtiga’a 

kalian dengan lebih dan dengan kasm kepada kalian keridaamKu dan 

sembunvikan apa vanq menqetahui Aku sayang mereka merahasiakan mencari 

W 


kalian dengan lebih dan 

sembunyikan apa yang mengetahui Aku 

« A - 

v./ 

ji^a {lt (dari) jalan yang lurus telah maka 

sesat sungguh 


kalian 
merahasiakan 

a 


Jplip P 12 -vL Sy 

^ sawa'as-sabTI(i) glaIJa faqad imingkum yafalhu wa may la'laptum 

(dari) jalan yang lurus telah maka di antara melaku- dan barang kalian 

sesat sungguh kalian kannya siapayang nyatakan 


wa ma 
kalian dan apa 
nyatakan yang 


'i3i fjpa «SJ -J3 P2 

A,-. * airliwahum 'liaikum wj a'ria'aw * iakum vakunu 'va^aafukur 


wa alsinatahum 
dan lidah 
mereka 


aidiyahum 

tangan-tangan 

mereka 


'ilaikum 

kepada 

kalian 


wa yiibsutu 
dan mereka 
melepaskan 


a'da'aw 
(menjadi) 
musuh 


’ lakum 
bagi 
kalian 


yakunu 

mereka 


’yaSqafukum 
mereka menangkap 
kalian 


‘&M0c;\ 0 sps § &jj 

walla auladukum arfiamukum * taqfa'akum lag takfurun(a) lau wa waddu bis-su i 

dan tidak kerabat-kerabat memberi manfaat tidak rjx kalian (kembali) sekiranya dan mereka dengan 

anak-anak kalian kalian pada kalian akan 11 ingkar menginginkan kejahatan 


TW- 

’ < s*\ ' 'A'*- r 

JL_d * * J b»-» AillJ 


qad 

sungguh 


{3} 


bsslr(un) 

Maha 

Melihat 


ta'maluna 

kalian 

kerjakan 


bima wallahu 

dengan dan 

apa yang Allah 

w- 



A 


1 t 


fcfainakum yaf$ilu qiyamah(ti) yaumal 

di antara Dia memisahkan kiamat pada 

kalian hari 


A 2 J 1 S im. 

viiUim si^lri i-r fF ihrahlrm h3S3n3tUn IJ I n * Inklim kAnnt 


» 9 S\ 

1%^ _ 

liqaumihim qalu iz ma'ah(u) wal-lazina 

kepada mereka ketika bersamanya dan orang- 

kaum mereka berkata (pengikutnya) orang yang 


fi ibrahlma 
pada 
Ibrahim 


hasanatur) uswatun 
yang baik surt 

tauladan 


1 lakum kanat 

bagi ada 

kalian 


G> \'Jlj A&pjih* SJjS 'jS la} 


bainana W a bada bikum kafarna 
antara dan dengan kami 

kami nyata kalian ingkar 

—-— |T 


mirj dunillahi 
dari selain 
Allah 


ta'buduna wamimma lmingkum bura’a’u inna 
kalian dan dari dari berlepas sungguh 

sembah apayang kalian diri kami 


ilia 

kecuali 


wahdahu 

sendiri-Nya 

(semata) 


billaiiT 
kepada 
Allah 


»> X- 

tu'minu hatta abadan 

kalian hingga selamanya 

beriman 


“W 




wal-bagda'u 

dan 

kebencian 


'adawatu 

permusuhan 


waibainakumul 
dan antara 
kalian 

lar 


oil oip' Uj ciAS tijAfLpH fi&hA Jj5 


miq syai'(in) minallahi 

sedikitpun dari Allah 


laka amliku wa ma !aka la'astagnranna 

bagimu aku dan untukmu sungguh aku akan 

kuasa tidak mohonkan ampun 


li'ablhi * ibrahlma qaula 
kepada Ibrahim per- 
bapaknya kataan 


r v 

tUi -vL 

latajdina rabbana 

janganlah Engkau Tuhan 

jadikan kami kami {4} 

0^ ip 

feakim(u| 'azizul 
{S] Maha Maha 

toijaksana perkasa 


iipi ajSix © 


masir(u) wa ilaikal 

tempat dan kepada 

kembali Engkau 


wailaika 

kami dan kepada 
bertobat Engkau 


0& 




tawakkalna 'alaika 

kami atas 

bertawakal Engkau 


rabbana 

Tuhan 

kams 



60.AL4WUMTAHANAH 
(Rgrampuan yang d* uji) 


549 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 


BEBERAPA KETENTUAN DALAM KE- 
ADAAN PERANG 


Larangan Menjadikan Seseorang dari Go- 
longan Musuh Sebagai Teman Setia 

1. Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku 
dan musuhmu sebagai teman-teman se¬ 
tia sehingga kamu sampaikan kepada 
mereka {berita-berita Muhammad), ka¬ 
rena rasa kasih sayang; padahal mere¬ 
ka telah ingkar kepada kebenaran yang 
disampaikan kepadamu. Mereka meng- 
usir Rasul dan kamu sendiri karena kamu 
beriman kepada Allah,Tuhanmu. Jika 
kamu benar-benar keluar untuk berji¬ 
had pada jalan-Ku dan mencari kerida- 
an-Ku (janganlah kamu berbuat demiki- 
an). Kamu memberitahukan secara 
rahasia (berita-berita Muhammad) kepa¬ 
da mereka, karena rasa kasih sayang, dan 
Aku lebih mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan dan apa yang kamu nyata¬ 
kan. Dan barang siapa di antara kamu 
yang melakukannya, maka sungguh, dia 
telah tersesat dari jalan yang lurus. 

2. Jika mereka menangkapmu, niscaya 
mereka bertindak sebagai musuh bagimu 
lalu melepaskan tangan dan lidahnya 
kepadamu untuk menyakiti dan mereka 
ingin agar kamu (kembali) kafir. 

3. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu 
tidak akan bermanfaat bagimu pada hari 
kiamat. Dia akan memisahkan antara ka¬ 
mu. Dan Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan. 

4. Sungguh, telah ada suri teladan yang 
baik bagimu pada Ibrahim dan orang- 
orang yang bersama dengannya, ketika 
mereka berkata kepada kaumnya, "Se- 
sungguhnya kami berlepas diri dari kamu 
dan dari apa yang kamu sembah selain 
Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu 
dan telah nyata antara kami dan kamu ada 
permusuhan dan kebencian buat selama- 
lamanya sampai kamu beriman kepada 
Allah saja," kecuali perkataan Ibrahim 
kepada ayahnya,^ "Sungguh, aku akan 
memohonkan ampunan bagimu, namun 
aku sama sekali tidak dapat menolak (sik- 
saan) Allah terhadapmu/' (Ibrahim ber¬ 
kata), "Ya Tuhan kami, hanya kepada Eng¬ 
kau kami bertawakal dan hanya kepada 
Engkau kami bertobat, dan hanya kepada 
Engkaulah kami kembali. 

5. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang- 
orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tu¬ 
han kami. Sesungguhnya Engkau yang 
Mahaperkasa, Mahabijaksana" 


838) Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan 
untuk ayahnya yang musyrik kepada Allah. Ini tidak 
boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang 
mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang 
kafir (Lihat An-Nisa'ayat 48). 



































































4 


550 


60. AL-MUMTAHANAH , 

r Ml-' l|l) 


6. Sungguh, pada mereka itu (Ibrahim dan 
umatnya) terdapat suri teladan yang baik 
bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari 
kemudian, dan barang siapa berpaling, 
maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang 
Mahakaya, Maha Terpuji. 

Orang Islam tidak Dilarang Mempunyai Hu- 
bungan dengan Orang Kafir yang tidak Me- 
musuhi Islam 

7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan 
kasih sayang di antara kamu dengan orang- 
orang yang pernah kamu musuhi di antara 
mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 

S. Allah tidak melarang kamu berbuat baik 
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tidak memerangimu dalam urusan agama 
dan tidak mengusir kamu dari kampung 
halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adil. 

9, Sesungguhnya Allah hanya melarang 
kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu 
orang-orang yang memerangi kamu dalam 
urusan agama dan mengusir kamu dari 
kampung halamanmu dan membantu 
(orang lain) untuk mengusirmu. Barang 
siapa menjadikan mereka sebagai kawan, 
mereka itulah orang yang zalim. 

Perlakuan terhadap Wanita-wanita Mukmin 
yang Memasuki Daerah Islam 

10. Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila perempuan-perempuan mukmin 
datang berhijrah kepadamu, maka hendak- 
lah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih 
mengetahui tentang keimanan mereka; 
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka 
(benar-benar) beriman, maka janganlah ka¬ 
mu kembalikan mereka kepada orang-orang 
kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak 
halal bagi orang-orang kafir itu dan orang- 
orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan 
berikanlah kepada (suami) mereka mahar 
yang telah mereka berikan. Dan tidak ada 
dosa bagimu menikahi mereka apabila 
kamu bayarkan kepada mereka maharnya. 
Dan janganlah kamu tetap berpegang 
pada tali (pernikahan) dengan perempuan- 
perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta 
kembali maharyang telah kamu berikan; dan 
(jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka 
meminta kembali mahar yang telah mereka 
bayarkan (kepada mantan istrinya yang 
telah beriman). Demikianlah hukum Allah 
yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 


Asbabun Nuzul ayat 10 


Dari al Miswar dan Marwan bin al Hakam bahwa 
setelah Rasulullah Saw memhuat peqanjian 
Hudaibiyah dengan kaum Quraisy, datanglah 
wanita-wanita mukmmat dan Mekkah Maka 
turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk 
menguji dahulu wanita-wanita yang hijrah itu, 
setelah jelas keimanan mereka, tidak boleh 
dikembalikan ke Mekkah (HR Bukhan Muslim) 

11. Dan jika ada sesuatu (pengembalian 
mahar) yang belum kamu selesaikan dari 
istri-istrimu yang lari kepada orang-orang 
kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, 
maka berikanlah (dari harta rampasan) 
kepada orang-orang yang istrinya lari itu 
sebanyak mahar yang telah mereka beri¬ 
kan. 839 ) Dan bertakwalah kamu kepada 
Allah yang kepada-Nya kamu beriman. 

839) Sebelum ganTmah dibagikan kepada lima 
golongan yang berhak, dibayarkan lebih dahulu 
mahar-mahar kepada suami-suami yang istri-istri 
mereka lari ke daerah kaum kafir. 


-:-nr 

j\ <y& jj) 


lakum 

bagi 

kalian 



kana iaqad 

telah sung- 

ada guh 

H 


q?' S* 45? 55 


ay* 

gafurur wallahu 
Maha dan 
Pengampun Allah 


hamid(u) ganiyyul 
Maha Maha 

Terpuji kaya 

» 


huwal fa'innallaha yatawaila wamay 
Dia maka sungguh berpa- dan barang 

Allah ling siapa yang 


JJ& 4A1IJ Izy 


qadlr(un) wallahu mawaddah(tan) minhum 
Mahakuasa dan kasih dari 

Allah sayang mereka 


'ada itu m 
kalian 
musuhi 


wa bainal-lazina bainakum 

dan di antara di antara 

orang-orang yang kalian 


A/* 9 > 


yukhrrjukum 

mengusir 

kalian 

— ri - 

muqshTn(a) 
orang-orang 
yang berlaku adil 
_ 





la yanhakumullahu 
Allah tidak 
melarang kalian 


V 

w 

{7} 


^ &■ # ~ 


yuhibbul 

menyu- 

kai 


wa tuqsitu 
dan kalian 
berlaku adil 


&■ * - ^ i 


tabarruhum 
berbuat baik 
pada mereka 


an 

bahwa 

(untuk) 


* * 

'min diyarikum 
dari kampung 
halaman kalian 


^ ==s y~J , ~ 

wa akhrajukum 
dan mengusir 




1 — VM - 

fa'ula'ika 
maka mereka 
itu 


fid-din i 
dalam (urusan) 
agama 


qatalukum 

memerangi 

kalian 


'anil-lazlna 
dari orang- 
orang yang 


yanhakumullahu 
Allah melarang 
kalian 


H 

C& 

innama 

sungguh 

hanyalah 


{ 8 } 


P* S3 ol &J>A 


yatawallahum 
menjadikan 
mereka kawan 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


tawallauhum 
menjadikan 
mereka kawan 


sq 

bahwa 


'ala ikhrajikum 
atas pengusiran 
kalian 


wa zaharu 
dan mereka 
membantu 


'miq diyarikum 
dari kampung 
halaman kalian 


mu’minatu * ia’akurnul 


mu’minatu 

wanita-wanita 

beriman 


ja’akurnu! 
datang kepada 
kalian 


iza 

apabila 




dmanu 

beriman 


lazlna 

orang-orang 

yang 


— wr 

ya ayyuhal 
wahai 


{9} 


zalim On (a) 
orang-orang 
yang zalim 


» 

humuz 

mereka 


mu'minatin 
(ad a la h) wanita- 
wanita beriman 


'allrntumuhunna 
kalian mengetahui 
mereka 




iU 


oj 

fa'in 

maka 

jika 


■? 

bi'Imanihinna 
tentang keimanan 
mereka 


_ 


Vlamu 

lebih 

tahu 


allahu 

Allah 


famtabinuhunn(a) 
maka ujilah(syahadat) 
mereka 


muhajiratin 

berhijrah 


Wj "b pi 

waatuhum lahunn(a) yabiNuna wa la hum lahum billul lahunna ilal-kuffar(i) falatarji'uhunna 
in berikan kepada bagi halal dan suami bagi halal mereka kepada orang- maka jangan kalian 
suami mereka mereka mereka tidak mereka tidak orang kafir kembalikan mereka 



VM 


\i\ 


ataitumuhunna 
kalian beri 
mereka 


sza 

apabila 


¥1 

tangkihuhunna 
kalian menikah 
dengan mereka 


an 

bahwa 


aiaikum 

atas 

kalian 


wa lajunaha 
dan tidak 
ada dosa 


ma arffaqu 
apa yang mereka be- 
lanjakan (maharnya) 


ma aqfaqu 
apa yang 
mereka bayarkan 


fiAAi 1U 

walyas'alu Cmaanfaqtum was'aiu ^kawafiri bi'isamil walatumsiku 

maka janganlah 
kalian pegang 


dan agar mereka 
meminta 


apa (mahar) yang 
telah kalian bayarkan 


dan mintalah 
(kembali) 


orang-orang 
(wanita) kafir 


’isamil 
dengan ikatan 
(pernikahan) 


wain haklm(un) vallmur 

{ 10 } 


fatakum 

berlalu 

kalian 


wa in 
dan 
jika 



bainakum yahkumu hukmullah(i) 
di antara Dia menetapkan hukum 




lazlna 

(kepada) orang- 
orang yang 


fa’atui 

maka berikanlah 
(dari ganimah) 


pa J£i iji 

)fa'aqabtum iial-kuffari min azwajikum 

lalu kalian menga¬ 
lahkan (mereka) 


iial-kuffari 
kepada orang- 
orang kafir 


OU 


^ *> 

oj-ty 

mu’minunta) 

beriman 


cy 

min azwajikum 
dari istri-istri 
kalian (yang lain) 

lVJ 


t-Cy 

syai'um 
sesuatu(peng- 
embalian mahar) 


Jb 

)> 

bihl 

kepada- 

Nya 

SvWfii Wi 




51 


lantum 

kalian 


0 &\\M js #0 


lazl 

yang 


wattaqullahal 
dan bertakwalah 
kepada Allah 


ma aqfaqu 
(mahar) apa yang 
mereka berikan 


mteia 

seperti 


azvvajuhum 

istri-istri 

mereka 




Jdi'Jy rnwnf^ iil 
** IVLutJ<IS(lnKTflyr/Utth 

•* M u«l nirin. 




























































ot & <&£ £Up UiE 111 STS 


al 

bahwa 


‘•ela 

atas 


yubayi'naka 
(untuk) berjanji 
setia kepadamu 

.¥*» 


mu'minatu 

wanita-wanita 

beriman 


ja'akal 

datang 

kepadamu 

f*r 


iza 

apabila 


"tr ya -hai an 


—^— it -v>i- r*i 

(jA 


wa la ya'tlna 
dan tidak 
datangkan 


auladahunna 

anak-anak 

mereka 


wa layaqtulna 
dan tidak 
membunuh 


wa layaznina 
dan tidak 
berzina 


wa la yasriqna 
dan tidak 
mencuri 


syai'aw billahi 

dengan dengan 

sesuatu pun Allah 

IT 


<**&& urn nM ‘ 


wa la ya'slnaka 
dan tidak mendurhakai 
kamu 


wa arjulihinna 
dan kaki-kaki 
mereka 


(P- 

rahim(ui 


•2 


JjA £> 

gafurur 


, ir 

aSi 


*<> 


IT 


baina aidihinna 
antara tangan- 
tangan mereka 


yaftarinahu 
mereka 

ada-adakannya 

“W « 

S, > * 


bibuhtaniy 

dengan 

dusta 


Ahim(un) - 
Maha Maha 

Penyayang Pengampun 


innallaha allah(a) 

sesungguhnya kepada 
Allah Allah 


sat 


wastagfir lahunna 
dan mohonkanlah 
ampun bagi mereka 


fabayi'hunna 
maka terimalah 
(bai'at mereka) 


fi ma'rufiri 
dalam 
kebaikan 


^ a^t 0 


'alaihim 

kepada 

mereka 


gadiballahu 
(yang) 
Allah murka 


qauman latatawallau amanu 

kaum janganlah kalian beriman 
(munafik) jadikan pemimpin 


lazlna yS ayyuhai 
orang-orang wahai 
yang 


{13} 


jjjji P- cr & 


{ 12 } 

w 


qubur(i) 

kubur 


min a$habil 
dari penghuni 


kuffaru 

orang-orang 

kafir 


ya’isal 

putus 

asa 


yaisu 

mereka 


qad 

sungguh 




i^A 



rahim 

Maha Penyayang 


rah man ir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


hakfm/’in J a7T7til U n hmnai fii-arrlfil wa ma ma fis-samawati lillahi 


hakim(u) 

Maha 

bijaksana 


'azTzu! 

Maha 

perkasa 


wa huwal 
dan Dia 


fil-ard(i) 
(ada) dibum 


wa ma 
dan apa 
yang 


ma fis-samawati 
apa yang ada 
di langit 


lillahi 

kepada 

Allah 


sabbaha 

bertasbih 


3 ajfcjS'tfc a \p\ 2ii 3 

ma latafalun(a) taquluna tlima amanu lazina yaayyuhal 

ryi apa yang tidak kalian mengapa beriman orang-orang wahai { 1 } 

1 * kalian kerjakan 


kalian 

mengatakan 


orang-orang 
yang 


- . * w mm 

: ipya {$ iijoe liii 




{3} 


ma la tafalun(a) 
apa yang tidak 
kalian kerjakan 


taquiu 

kalian 

mengatakan 


an 

bahwa 


Indallahi 
di sisi Allah 


maqtan 

kebencian 


kabura 

(sangat) 

besar 


w «f mm~z „ . ;r "77 < [ 7 m§ 

^S? Hi 4^4 aiSj. 


ka’annahum 

seakan-akan 

mereka 


$affang 

dalam 

barisan 


fi sabilihl 
di jalan-Nya 


yuqatiluna 

berperang 


yubibbul innallaha 
menyukai sesungguhnya 

Allah 


~0~ 


WT rt-u MVii linrsi imikT rtli'cS n5la tA/a i“7 


'lima yaqaumi 

mengapa wahai 


liqaumihl 

kepada 

kaumnya 


musa 

Musa 

(Bin Imran) 


qala wa iz 

berkata dan (ingatlah} 
ketika 

u 


{4} 


mar§us(un) 
yang tersusun 
(kokoh) 


bun-yanum 

bangunan 


l2a ^==^j. lj,\ osj 


falamma 

maka 

tatkala 


ilaikum 

kepada 

kalian 


rasulullahi 

utusan 

Allah 


anm 

bahwa 

aku 


ta'lamuna 

kalian 

mengetahui 


/**\ 
■ 6 ‘ 


fasiqTn(a) 
yang fasik 





4J41J 



’ qaumal 

la yahdil 

wallahu 

’ qulubahum 

azagallahu 

kaum 

tidak memberi 
petunjuk 

dan 

Allah 

hati mereka 
(dari hidayah) 

(maka) Allah 
palingkan 


RAltni 
«♦ Qunnflft 



Oulcf&iatt 


IOJ 




M*d, n" 

5l|rtfn 

MAiltl V/Ajitl 
■» Madfl fti/irr 
Mrfdd Fart) 



61. AS-SAFF 
(Barisan) 


551 




1 2, Wahai Nabi! Apabila perempuan-perem- 
puan mukmin datang kepadamu untuk 
mengadakan bai'at (janji setia), bahwa 
mereka tidak akan mempersekutukan se¬ 
suatu apa pun dengan Allah; tidak akan 
mencuri, tidak akan berzina, tidak akan 
membunuh anak-anaknya, tidak akan ber- 
buat dusta yang mereka ada-adakan antara 
tangan dan kaki mereka840) dan tidak akan 
mendurhakaimu dalam urusan yang baik, 
maka terimalah janji setia mereka dan mo¬ 
honkanlah ampunan untuk mereka kepada 
Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

13, Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu jadikan orang-orang yang 
dimurkai Allah sebagai penolongmu, sung¬ 
guh, mereka telah putus asa terhadap 
akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang 
telah berada dalam kubur juga berputus asa. 




AS-SAFF 

Madaniyyah 
Surah ke-61 :14 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

JALAN UNTUK MENCAPAI KEMENANGAN 

Keharusan Umat Islam Mempertahankan 
Agama-Nya dalam Barisan yang Teratur 

1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi bertasbih kepada Allah; dan Dialah 
Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

2. Wahai orang-orang y^/ig beriman! 
Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan? 


Asbaburt Nuzul ayat 1-2 


Dan Abdullah bin Salam bahwa ketika para sahabat 
duduk-duduk, diantara mereka ada yang berkata, 
’’Sekiranya kami mengetahui amal yang lebih 
dicmtai Allah, pasti kami akan mengerjakannya” 
Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut 
yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah Saw. 
sampai akhir surah. Surah mi turun sebagai 
tuntunan berkenaan dengan amal yang dindlai Allah 
Swt., yaitu berkorban mempertahankan agama dan 
mengamaIkannya.(HR. At-Tirmidzi) 

3. (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika ka¬ 
mu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 
kerjakan. 

4. Sesungguhnya Allah mencintai orang- 
orang yang berperang di jalan-Nya dalam 
barisan yang teratur, mereka seakan-akan 
seperti suatu bangunan yang tersusun 
kokoh. 

5. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata 
kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Mengapa 
kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh 
mengetahui bahwa sesungguhnya aku 
utusan Allah kepadamu?" Maka ketika me¬ 
reka berpaling (dari kebenaran), Allah me- 
malingkan hati mereka. 841 ) Dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. 


840) Perbuatan yang mereka ada-adakan antara 
tangan dan kaki mereka itu maksudnya ialah 
mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai 
hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti 
tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan 
anak suaminya dan sebagainya. 

841) Karena mereka berpaling dari kebenaran, maka 
Allah membiarkan sesat hati mereka sehingga mereka 
bertambah jauh dari kebenaran. 







































































552 


61. AS-SAFF 
(Barisan) 


6. Dan (ingatlah) ketika fsa putra Maryam 
berkata, "Wahai Bani Israii! Sesungguhnya 
aku utusan Allah kepadamu, yang membe- 
narkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu 
Taurat dan memberi kabar gembira dengan 
seorang rasul yang akan datang setelahku, 
yang namanya Ahmad (Muhammad)" Na- 
mun ketika rasul itu datang kepada mereka 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata, 
mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata 

7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah padahal dia diajak kepada 
(agama) Islam? Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 

8. Mereka hendak memadamkan cahaya 
(agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucap- 
an) mereka, tetapi Allah tetap menyempur- 
nakan cahaya-Nya meskipun orang-orang 
kafir membenctnya. 


9. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa petunjuk dan agama yang benar, 
untuk memenangkannya di atas segala aga¬ 
ma meskipun orang-orang musyrik mem- 
bencinya. 

Kemenangan Hanya Dapot Diperoleh dengan 
Pengorbanan 


10. Wahai orang-orang yang beriman! 
Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perda- 
gangan yang dapat menyelamatkan kamu 
dari azab yang pedih? 

11. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih 
baik bagi kamu jika kamu mengetahui, 

12. niscaya Allah mengampuni dosa-dosa- 
mu dan memasukkan kamu ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di 
dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang 
agung. 

13. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang 
kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah 
dan kemenangan yang dekat (waktunya). 
Dan sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang mukmin. 

14. Wahai orang-orang yang beriman! Ja- 
dilah kamu penolong-penolong (agama) 
Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah 
berkata kepada pengikut-pengikutnya yang 
setia, "Siapakah yang akan menjadi peno- 
long-penoiongku (untuk menegakkan aga¬ 
ma) Allah?"Pengikut-pengikutnya yang setia 
itu berkata, "Kamilah penolong-penolong 
(agama) Allah," lalu segolongan dari Bani 
Israii beriman dan segolongan (yang lain) 
kafir; lalu Kami berikan kekuatan kepada 
orang-orang yang beriman terhadap mu- 
suh-musuh mereka, sehingga mereka men¬ 
jadi orang-orang yang menang. 


i# ~ 

IsCil Jitlr 1 il O’) 


itaikum 

kalian 

W T*1 VM 


rasulullahi inn! 

utusan sungguh 

Allah aku 

mv 


isra'Ila 

Israii 


ya bani maryama (ib)nu 
wahai Maryam Putra 
Bani 


Isab 

Isa 


qala wa iz 
berkata dan 
ketika 




falamma ahmad(u) (is)muhu mim ba'dis ya'ti birasuliy wa mubasysyiram minat-taurati baina yadayya lima 
maka Ahmad namanya setelah- (yang) dengan se- dan kabar dari sebelumku bagi apa 

tatkala (Muhammad) ku datang orang Rasul gembira taurat yang 


19 . ,M , »» «r 


(if)tara imimmanif azlamu wa man mubTn(un) silirum haza qalu bil-bayyinati ja’ahum 

mengada- dari orang (yang) lebih dan rgi yang sihir ini mereka dengan dia datang kepada 
adakan yang zalim siapakah 1 J nyata 


berkata bukti-bukti 


mereka 


HIT 

3 yitf pySi P p M2? 

zalimln(a) qaumaz la yahdil wallahu " ilal-islam(i) yud'a wa huwa kaziba 'alallahil 

yang kaum tidak memberi dan kepada Islam diajak padahal dusta terhadap 

zalim petunjuk Allah(tauhid)dia Allah 



Inn m"irikT ___ u/^lln.ki i ki r nfuuSkik5nn mlir'allaki IjyUffl'Q y|JNdUH$ 

untuk me- mereka {7} 

madamkan menghendak 


wa iau nurihi rnutimmu wallahu 
walau- cahaya-Nya menyem- dan 
pun purnakan Allah 


bi'afwahihim 
dengan mulut- 
mulut mereka 


y>by 

nuraliahi 
cahaya Allah 
(kebenaran) 








liyuzhirahu fiaqqi 

agar memenang- yang 
kannya benar 


wa dlnil 
dan 
agama 


bil-huda 
dengan (mem¬ 
bawa) petunjuk 


rasulahu 

rasul-Nya 


arsala 

mengutus 


lazT 

Yang 


huwal kafirun(a) j 


rol orang-orang 

W kafir 


|3sf > 0 alias'0^2 && 


adullukum hal amanu lazTna yaayyuhal 

Aku apakah beriman orang-orang wahai 

tunjukkan (kalian mau) yang 


{9} 


-musyrikun(a) karihal 

orang-orang mem- 

musyrik benci 


wa Iau kullihl 'alad-dlni 

walau- semua- atas 

pun nya agama 


vi — „ „ 


«w «w 


watujahiduna wa rasulihl billahi 
dan kalian dan kepada 

berjihad rasul-Nya Allah 


W' 

tu'minuna ^ alTm(in) min'azabin 
(yaitu) kalian {*| 0 } V an 9 c * ar ' aza ^ 
beriman 1 1 pedih 


bunkum 

(yang) menyelamat¬ 
kan kalian 


'ala tijaratin 
kepada 
perdagangan 


■3 Vs -f \ -m -u && Am 

ta'lamun(a) kuntum ‘ n 9 khairul lakum zalikum twa apfusikum bi'amwalikum fi sabilillahl 

’ll} mengetahui kalian jika lebih baik demikian- dan diri dengan di jalan Allah 

bagi kalian lah kalian harta kalian 


, . kuntum 

{ 11 } mengetahui kalian 


- mp -I*I,1» 19 - zr** -777T—7— 

&Z >J$\ & & && 


wa masakina anharu mintahtihal 

dan tempat-tempat sungai- dari 

tinggal sungai bawahnya 


tajrT 

(yang) 

mengalir 


wa yudkhilkum zunubakum yagfir lakum 
dan memasukkan (atas) dosa- Dia mengampuni 
kalian dosa kalian kalian 


nasrum tuhibbunaha wa ukhra i'azlm(u) fauzul zalikal 'adndnl fijannati tawihatar 


nasrum tuhibbunaha wa ukhra ^ l'a?Tm(u) 

(yaitu) yang kalian dan (ada karunia) { 12 } y an 9 
Cl,u=li yang lain 

- V* 


pertolongan sukai 


fauzul zalikal 'adn(in) 

adalah (yang) demikian 'Adn 
besar keuntungan itu 

^19 


tayyibatan 

yang 

baik 


& w & M*. 


kunu 

jadilah 


amanu 

beriman 


lazTna 
orang- 

kalian orang yang 

& r - ^ » 


ya ayyuhal 
wanai 


mu’minTn(a) wa basysyiril qartSfun) wafathung minallahi 


- - uiuny ydliy 

11 -3/ yang beriman kabar gembira dekat 


dari 

Allah 


-■ _ 1 .^ 1 . /;» - - _ „ = i_ t_i _- II - 


ilallah(i) an?an 

untuk agama penolong- 

Allah penolongku 

■V# ' , H70 M 


man ni-hawarlyylna maryama (ib)nu Isab qala kama apsarallahi 

siapa kepada pengikut- Maryam putra Isa berkata sebagai- (sebagai) penolong- 
kah pengikut setia mana penolong Allah 




isra'Ila 

Israii 


i’i i m bum 
dari Bani 


taifatum 

segolongan 


fa'amanaf ar|?arullahi nahnu bawariyyuna qalal 

maka penolong-penolong kami para pengikut berkata 

beriman Allah yang setia 


& p dj\ 

?ahirin(a) fa'asbahu ' 'ala'aduwwihim amanu lazTna 

fi At orang-orang maka jadilah atas musuh- beriman orang-orang 

{14} yang menang mereka musuh mereka yang 


fa'ayyadnal ta’ifahltun) wa k , afarat ' 
maka Kami segolongan ^ an 

beri kekuatan lainnya ingkar 



Mimi 


Qillt^alah 

BdiijuittM, 

. 


7; 


BOSttSra i 


MMtd Silatt TavuII^K 
MjUJ Wiifib MuCtJmH 

Mi.Od l ,,g 
























































- 


rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismrilahlr 

Dengan nama Allah 


^ V.-7T-71I nrirlrlMCil rvi ^ I i lx 1 1 Al ■ I ^ ^ _- l:llzL : 


' 'azizil 
Mahaperkasa 


quddusll 
Yang Mahasuci 
(dari kekurangan) 

il 


malikil 
Raja (langit 
dan bumi) 


fil-ardil 
(ada) dibumt 


wa ma 
dan apa 
yang 


ma fis-samawati 
apa yang (ada) 
di langit 


^ o4&\# ( 

yatlu rninhum rasulam fil-ummiyylna ba'asa lazl huwal 

dia di antara (sebagai) pada kaum yang mengutus Yang Dialah f 1 1 

membacakan . mereka 



fil-ummiyylna 
pada kaum yang 
buta huruf (bangsa arab) 


huwal 

Dialah {1} 


haklm(i) 

Maha 

bijaksana 


\jf o£ SS& P «£ 

kanu wn inn wal-hikmata ki+5ha 


kanu wa ing 
mereka dan 

meskipun 


wal-hikmata kitaba wayu'allimuhumui wayuzakklhim ayatihi 

dan Kitab dan dia mengajar dan dia me- ayat-ayat- 

hikmah mereka nvucikan mereka Nva 

■w -77T —-- 


ifaihit 

atas 

mereka 

/wr 


- 1" y< ~r _• v>. w ,\< 

bihim yalhaciu lamma minhum wa akharlna mubTn(iw) laffHalalim 


yalhaqu 
dengan bertemu 
mereka 


—- Kg H — 

sib ;i3 £ 

wallahu yasyA'luf may 

dan Dia (kepada) 

Allah kehendaki siapa yang 


lamma minhum 
belum dari 
mereka 


wa akharlna 
dan (kepada 
kaum) yang lain 


{ 2 } 


mubTn(iw) 

yang 

nyata 


lafi^alalim 
benar-benar 
dalam kesesatan 


ming qahki 

sebelum- 

nya 


*5 % I 


yu’tlhi 
Dia mem- 
berikannya 


fadlullahi 

karunia 

Allah 


zalika 
demikian 
itu (adalah) 


| haklm(u) 'azizul 

Maha Yang 

bijaksana Mahaperkasa 


wa huwal 
dan 
Dia 


a) ir 4 j cjd j 

larn sJmma taurata hummilut lazina maSalul 'azlm(i) zul-fadlil 


’lam 
tidak kemu- 
dian 


dibebankan (meng- 
amalkan ajaran) 


orang-orang 

yang 


perum- 

pamaan 


{4} 


yang 

besar 


mempunyai 

karunia 


.Jjii 'C&sl ji^ji jjT iijL2 


qaumil maSalul 

kaum perum- 

pamaan 


bi'sa 

seburuk- 

buruk 


asfara(n) 
kitab-kitab 
yang tebal 


yahmilu 

membawa 


himari 

keledai 


kamasalil 

seperti 


yahmiluha 

memikulnya 

(mengamalkannya) 


* 0 * 


{5} 


'&JA il' Sail *J>\pu 51 T gii 

zalimln(a) naurnaz la vahHM wallfshn Ki'awa+illaHm 1^3773Kn K-rmn 


zalimln(a) 
yang zalim 


qaumaz 

(kepada) 

kaum 


A sEiji 


liliahi 

bagi 

Allah 


auliya'u 
kekasih-kekasih 



la yahdil 
tidak memberi 
petunjuk 


wallahu 

dan 

Allah 


bi’ayatillah(i) 
pada ayat-ayat 
Allah 


kazzabu 

mendustakan 


lazina 

yang 


vin - 

7/T ' 

wa la yatamannaunahu 
mereka tidak 
mengharapkannya 

~W9 


'za'amtum 

kalian 

mengira 


<n 

jika 


hadu 

Yahudi 


7?J» 

»> 


3® 

ya ayyuhal 
wanai 

qul 

kata¬ 

kanlah 


{ 6 } 


^ 9 *• \ 

sadiqln(a) 
orang-orang 
yang benar 


> r 



Ikuntum 

kalian 


; ^§— y m mar 

d nil c 


ing 

jika 


mauta 

kematian 


fatamannawul 

maka 

harapkanlah 


nasi 

manusia 


ri»u| dunin 
dari 
selain 


. * : ij “ —w- 

£i i&\j L I aj 

inna! aul biz-zalimln(a) ’'allmum wallahu aidihim naddamat hirrrT ahadam 


inna! qul 
sesung- kata- 


guhnya 


kanlah 

w 

turadduna summa 
kalian kemu- 
dikembalikan dian 


biz-zalimln(a) 
pada orang-orang 
yang zalim 


’'alTmum 

Maha 

Mengetahui 


wallahu 

dan 

Allah 


aidihim 

tangan 


< *4 £ 

Ojsj 


rn 1 ilanlL'i i m 


qaddamat 

perbuatan 

(kekufuran) 


bima abadam 

disebab- selama- 
kan lamanya 


> » 

fa'innahu minhu 

maka darinya 

pasti ia 


>ijT ip' 




o 

ta'malun(a) 

kerjakan 




tafirruna 
kalian lari 


lazl 

yang 


mautal 

kematian 


bima faVunabbi'ukum 
terhadap lalu Dia 

apa yang menerangkan 


514^115 vAll 


wasy-syahadati 
dan yang 
nyata 


gaibi 

yang 

gaib 


ila'alimil 
kepada yang 
Maha Mengetahui 


idanm 
^ aijimuh 
MJjtll 

■* OtfiV-TlLMN 


■dUAiti 


Mat'' mutifa-.H 

** M-id^SltAhTflWIInh 
Winjlh Mutlasll 


62. AL-JUMU f AH 
(Hari Jum'at) 




AL-JUIViy^H 

Aiadamyyah 
Surah ke-62 : 11 apt 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang . 

PENGUTUSAN MUHAMMAD SAW. ADA¬ 
LAH KARUNIA ALLAH KEPADA UMAT 
MANUSIA 

1. Apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi senantiasa bertasbih kepada 
Allah. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Ma¬ 
haperkasa, Mahabijaksana. 

2. Dialah yang mengutus seorang Rasul 
kepada kaum yang buta huruf dari ka- 
langan mereka sendiri, yang memba- 
cakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, 
menyucikan (jiwa) mereka dan mengajar- 
kan kepada mereka Kitab dan Hikmah 
(Sunah), meskipun sebelumnya, mereka 
benar-benar dalam kesesatan yang nyata, 

3. dan (juga) kepada kaum yang lain 
dari mereka yang belum berhubungan 
dengan mereka. Dan Dialah Yang Ma¬ 
haperkasa, Mahabijaksana. 

4. Demikianlah karunia Allah, yang dibe- 
rikan kepada siapa yang Dia kehendaki; 
dan Allah memiliki karunia yang besar. 

PERINGATAN KEPADA UMAT ISLAM SU- 
PAYA JANGAN SEPERTI ORANG YAHUDI 
YANG TIDAK MENGAMALKAN IS! KITAB 
SUCINYA 

5. Perumpamaan orang-orang yang dibe- 
ri tugas membawa Taurat, kemudian me¬ 
reka tidak membawanya (tidak meng¬ 
amalkannya) adalah seperti keledai yang 
membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat 
buruk perumpamaan kaum yang men¬ 
dustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang zalim. 

6. Katakanlah (Muhammad), "Wahai 
orang-orang Yahudi! Jika kamu mengira 
bahwa kamulah kekasih Allah, bukan 
orang-orang yang lain, maka harapkanlah 
kematianmu,jika kamu orang yang benar" 

Dan mereka tidak akan mengharapkan 
kematian itu selamanya disebabkan keja- 
hatan yang telah mereka perbuat dengan 
tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha 
Mengetahui orang-orang yang zalim. 

Katakanlah, "Sesungguhnya kematian 
yang kamu lari dari padanya, ia pasti 
menemui kamu, kemudian kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah), yang me¬ 
ngetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 
Dia beritakan kepadamu apa yang telah 
kamu kerjakan." 






























































€ 


554 


63. AL-MUNAFIQGN 
(Orang-orang Munafik 


BEBERAPA HUKUM YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN SALAT JUM'AT 

9. Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila telah diseru untuk melaksanakan 
salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
kamu mengetahui. 

10. Apabila salat telah dilaksanakan, maka 
bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar 
kamu beruntung. 

11. Dan apabila mereka melihat perdagang- 
an atau permainan, mereka segera menuju 
kepadanya dan mereka tinggalkan engkau 
(Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). 
Katakanlah/'Apa yang ada di sisi Allah lebih 
baik daripada permainan dan perdagangan," 
dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. 


Asbabun Nuzul ayat 11 


Dari Jabir bahwa ketika Rasulullah Saw berkhutbah pada 
han jum'at, datang kafilah yang membawa dagangan dan 
Syam. Orang-orang yang sedang mendengarkan khutbab 
pada keluar menjemput rombongan kafilah itu, sehingga 
hanya tmggal 12 orang saja yang duduk mendengarkan- 
nya. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, 
yang menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh 
lebih baik daripada apa yang ada pada pemiagaan. (HR 
Bukhari Muslim)^* 





AL-MUNAFIQUN 

Madaniyyah 
Surah ke-63:11 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

ORANG-ORANG MUNAFIK 

Karakteristik Orang Munafik 

1. Apabila orang-orang munafik datang 
kepadamu (Muhammad), mereka berkata, 
"Kami mengakui, bahwa engkau adalah 
Rasul Allah" Dan Allah mengetahui bahwa 
engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah 
menyaksikan bahwa orang-orang munafik 
itu benar-benar pendusta. 

2. Mereka menjadikan sumpah-sumpah 
mereka sebagai perisai,8 42 ) lalu mereka 
menghalang-halangi (manusia) dari jalan 
Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang 
telah mereka kerjakan. 

3. Yang demikian itu karena sesungguhnya 
mereka telah beriman, kemudian menjadi 
kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga 
mereka tidak dapat mengerti. 

4. Dan apabila engkau melihat mereka, 

tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika 
mereka berkata, engkau mendengarkan 
tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu 
yang tersandar.843) Mereka mengira bahwa 
setiap teriakan ditujukan kepada mereka. 
Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), 
maka waspadalah terhadap mereka; semo- 
ga Allah membinasakan mereka. Bagai- 
manakah mereka dapat dipalingkan (dari 
kebenaran)? _ 

842} Mereka bersumpah bahwa mereka beriman 
adalah untuk menjaga harta dan diri mereka agar 
jangan dibunuh atau ditawan, atau dirampas 
nartanya. 

843) Mereka diumpamakan seperti kayu yang 
tersandar, maksudnya ialah untuk menyatakan 
sikap mereka yang jelek meskipun tubuh mereka 
bagus-bagus, dan mereka pandai berbicara tetapi 
sebenarnya otak mereka adalah kosong tidak dapat 
memahami kebenaran. 




51 %- 

inn 1 ial/nm L'K^iinil ' 3.1iLri irvi 


i ><' 

lL>*j 

wa zarul 
bai (a) , . 

jua|be|i dan,ng ga l- 


ila zikrillahi 
kepada mengingat 
Allah 


- w -— - - 

\*\Z 


fil-ar^i 
di bumi 


ferytasyiru 

maka 

bertebaranlah 


salatu 

shalat 


qudiyatis 

telah 

diselesaikan 


fa'iza 
maka 
apabila 





tuflihun(a) 

beruntung 


la'allakum 

agar 

kalian 


kaSTral 

banyak 


wazkurullaha 
dan ingatlah 
Allah 


mir| fadlillahi 
dari karunia 
Allah 


\pjij 

wabtagu 

dan 

carilah 


$ xA AYu, 


QOl qa'im^n) 
katakan- berdiri 
lah (berkhutbah) 


wa tarakuka 
dan meninggal- 
kanmu 


iiaiha 

kepadanya 


(iri)faddu 

mereka 

menuju 


lah wan 
per¬ 
mainan 


au 

atau 


tijaratan 

perniagaan 


raau 

mereka 

melihat 


wa iza 

dan {10} 
apabila 


• w * 
v*/ 

{ 11 } 


■%?' 

raziqln(a) 

Pemberi 

rezeki 


khairur 

sebaik- 

baik 


3*5 

wallahu 

dan 

Allah 




wa minat-tijarah(ti) 
dan dari 
perniagaan 


minal-lahwi 
dari permainan 


khairum 

lebih 

baik 


'indallahi ma 

(pahala) apa 

di sisi Allah yang^ 




rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiilahir 
Dengan nama Allah 


- WW - M - 

iWkm.i 1 - ill^.kii tli illat-ifil irtmL'i hacifhaHii nail - ! mimSfinuna iiValt'sl I 


ya'larnu wallahu larasulullah(i) innaka nasyhadu qalu 

dan benar-benar sesungguh- kami mereka 

Allah Rasulullah nya kamu bersaksi berkata 


menge¬ 

tahui 


munafiquna 

orang-orang 

munafik 


ja’akal iza 

datang kepadamu apabila 
(Muhammad) 


{i} 


-—-— I -:- a~. - if — 

%\ ill j & 

lakazibun(a) munafiqlna innal yasyhadu wallahu larasuluh(u) innaka 

benar-benar orang-orang sesung- bersaksi dan benar-benar sesungguhnya 

pendusta munafik guhnya Allah Rasul-Nya 


. — — n - v« &,- mm . ^ » ** 

Sri aI>- 

ma kanu sa’a innahum 'an sabTiillahfi) fasaddu junnataq 


apa yang 
mereka 


sangat sesungguhnya 
buruk mereka 


'aq sabTtillah(i) 
dari jalan Allah 


junnataq 

lalu mereka meng- (sebagai) 

halangi (manusia) perisai 


'aimanahum 
sumpah-sumpah 
mereka (yang palsu) 


ittakhazu 

mereka 

menjadikan 


(+PJP<JP A-* 

'ala^qulubihim ratubi'a kafaru silmma amanu brannahum zalika ya'malun(a) 

atashati lalu dikunci kafir kemudian beriman karena (yang) {2} kerjakan 

mereka matj mereka demikian itu 


* aisamnhum tu'iibuka 'ra’aitahum wa iza la vafaahun(a) fahum 


ajsamuhum tu'jibuka ra’aitahum 

tubuh-tubuh (rupa) mengagum- kamu melihat 

mereka kanmu mereka 

f & 

kulla yahsabuna musannadah(tun) khusyubum ki 


wa iza 
dan 
apabila 


la yafqahun(a) fahum 

{3} tidak (dapat) mengerti maka 
(kebenaran iman) mereka 


tiap-tiap 


yang 

tersandar 


W 10 ^ ol 5 

;I'annahum liqaulihim tasma' yaqulu wa iy I 
kayu(jasad seakan-akan pada perkataan kamu men- mereka dan 

tanpa ruh)_mereka_mereka_dengarkan berkata jika _ 

> Tf & Ar'-r\'- 4 Mi » A' 

Ad-U-u jJj ,31 

yu’fakun(a) anna qatalahumullahu 'fahzarhum 'aduwwu humul ^laThim ?aihatin 
{4} mereka dipalingkan bagai- Allah membunuh maka waspadalah musuh (yang mereka atas teriakan 

(dari kebenaran) mana mereka pada mereka sebenarnya) mereka keras 

S ' r i 

.vi.Kld Wrtjlb MliHiiitl 




keras 

Ji 



































































r 



63. AL-MUNAFIQON 
(Orang-orang Munafik) 


555 


¥ 


l# Jitec -p> !j)CS d ft 615 

1 ru'usahum lawwau rasulullahi 'lakum yastagfir ta'alau ’tahum qlla waiza 

kepala mereka Rasulullah bagi memohonkan marilah kepada mereka dikata- dan 

mereka memalingkan kalian ampunan {orang munafik) kan apabila 

IV 


y 

'alaihim 

bagi 

mereka 


£ 

< 

sawa'un 
sama saja 


{5} 




0 

A 


6 s 

lahum 

yagfirallahu 

lay 

bagi 

Allah 

tidak 

mereka 

mengampuni 

akan 


^ *> 
y 

mustakbirun(a) 
menyombongkan 
diri 


> ^ 




wa hum yasudduna wa ra'aitahum 

dan berpaling dan kamu 

mereka lihat mereka 


£ 


bagi 

mereka 


tastagfir 

kamu mohonkan 
ampunan 


|3 

lam 

tidak 


am 

atau 


Fahum 

bagi 

mereka 


astagfarta 

apakah kamu 
mohonkan ampunan 

If 


yaquluna** lazina hfumul 7., fasiqTn(a) qaumal la yahdil innallaha 

... j i —/i _,.*.**.«* avaIfh St Al * t -I.H j -4 11tvi #-i-iI# mnmKnri mnniihn 1 


mengatakan (ke- orang-orang mereka {6} 
pada kaum Anshar) yang (orang munafik) 

“ z w- 

Ah }y# -t 


yang fasik 


wa lillahi 
dan milik 
Allah 


yanfaqldu 
mereka bercerai 
berai 



'ipda rasulillahi 
di sisi Rasulullah 
(kaum Muhajirin) 


tidak memberi sesungguhnya 
petunjuk Allah 

& & 


man 

siapa 

yang 


'ala 

atas 


V* 


la tunfiqu 
janganlah kalian 
bersedekah 
RTj 


gj_S uS#!5 ij 

layafqahun(a) 
tidak mengerti 


munafiqina 

orang-orang 

munafik 


wa lakinnal 
a kan tetapi 


wal-ardi 
dan burini 


samawati 

langit 


khaza'inus 

perbendaha- 

raan 


yt\ 


aazzu 
orang-orang 
yang kuat 

“W 


layukhrijannal 
pasti akan 
mengusir 


ilal-madlnati 
ke Madinah 



A 


& {$% 


la'ir 

sungguh 

jika 


yaquluna 

mereka 

berkata Hi 


^ 7*^5 *£& ty &> ‘&ri 7 


wa lakinnal wa lil-mu'minTna wa lirasulihl 'izzatu 

akan dan milik orang-orang dan milik kekuatan 

tetapi yang beriman Rasul-Nya 


wa lillahi! azall(a) minhal 

(padahal) milik orang-orang darinya 

Allah yang lemah 


\%\ 


VjT 


la tulhikum 
jangan melalaikan 
kalian 


dj\ 


amanu 

beriman 


ya ayyuhal 
wahai 


ir 


T 

yaf'al 

berbuat 


, ^ ✓ 

o*j 

wa may 
dan barang 
siapa yang 


lazina 

orang-orang 
yang 

W 

7 * 

'arj zikrillah(i) 
dari mengingat 
Allah 


W 

{ 8 } 


Oy .JUu 


laya'lamun(a) 

tidak 

mengetahui 

- 7«ar 


munafiqina 

orang-orang 

munafik 


» wa la < 


6Vj j, 


wa la auladukum 
dan tidak anak- 
anak kalian 


’ amwalukum 
harta-harta 
kalian 


\jA^ \j ' ■ pJb k£ 1 J>j\$ 

’ma razaqnakum mim waaqfiqu khasirun(a) numul fa’ula’ika zalika 

apa yang Kami rezekikan dari dan /qi orang-orang mereka maka mereka demikian 

pada kalian nafkahkanlah t“i vanq ruqi (di akhirat) 


khasirun(a) 
orang-orang 
yang rugi (di akhirat) 


y r 

£>< 
akhkhartanT 
Engkau tangguh- 
kan aku 


fa’ula’ika 
maka mereka 
itulah 


4 4^ op pz 

lau la rabbi fayaqula mautu anadakumul ya'tiya ay "minaqabli 

mengapa Tuhanku maka dia kematian (kepada) salah aatang bahwa seDelum 

tidak 


ayaqula 
maka dia 
berkata 


(kepada) salah 
seorang dari kalian 


a> 

wa lay 
dan tidak 
akan 


{ 10 } 


- irx - 7777 »*i w wr 

v— <^Z' S°r X 


minas-salihln(a) 
orang-orang 
yang saleh 


wa akum 
dan aku 
menjadi 


fa'a?$addaqa 
maka aku akan 
bersedekah 


£s ^ila ajaling 

qarlb(in) sampai 

yang dekat waktu 


{ 11 } 


Uju L* 


1 l'* 


ta malun(a) 
kalian 
kerjakan 


bima 
dengan 
apa yang 


khablrum 

Mahateliti 


swj'tKl p 61 112 P».J? 

wallahu ajaluha ja'a iza nafsan yu'akhkhirallahu 

dan ajalnya datang apabila seseorang Allah 

Allah menunda 




Biquorth 

m 




Ni(Hfcrv* 

teEsa 


MJiiJ fin. 

Mndd ASIrtfi 
Madtf Wniila 
Ma.lil I**:Im 




5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Marilah (beriman), agar Rasulullah memo¬ 
honkan ampunan bagimu,"mereka membu- 
ang muka dan engkau lihat mereka berpa¬ 
ling dengan menyombongkan diri. 

6. Sama saja bagi mereka, engkau 
(Muhammad) mohonkan ampunan untuk 
mereka atau tidak engkau mohonkan 
ampunan bagi mereka, Allah tidak akan 
mengampuni mereka; sesungguhnya Allah 
tidakakan memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang fasik. 

7. Mereka yang berkata (kepada orang- 
orang Ansar), "Janganlah kamu bersedekah 
kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada 
di sisi Rasulullah sampai mereka bubar (me- 
ninggalkan Rasulullah)" Padahal milik Allah- 
lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi 
orang-orang munafik itu tidak memahami. 


Asbabun Nuzul ayat 7 


Abdullah bin Ubay berkata- “Jangan¬ 
lah kalian memberi nalkah kepada orang 
(muhajirin) yang ada disisi Rasulullah, 
la juga mengatakan, ’Sekiranya kita 
kembali ke Madinah. Aku kemudian 
membentahukannya kepada Rasulullah 
temyata orang Anshar mencelaku 
Sementara Abdullah bin Ubay bersumpah 
tidak mengatakannya, Aku pun pulang ke 
rumah lalu tertidur, selanjutnya Rasulullah 
memanggilku dan berkata: “Sesungguhnya 
Allah telah membenarkanmu”, dan turunlah 
ayat ini. (HR. Bukhari dan Tirmidzi) 


8. Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kem¬ 
bali ke Madinah (kembali dari perang Bani 
Mustalik), pastilah orang yang kuat akan 
mengusir orang-orang yang lemah dari 
sana" Padahal kekuatan itu hanyalah bagi 
Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang muk- 
min, tetapi orang-orang munafik itu tidak 
mengetahui. 

Peringatan kepada Orang-orang mukmin 

9. Wahai orang-orang yang beriman! Ja¬ 
nganlah harta bendamu dan anak-anakmu 
melalaikan kamu dari mengingat Allah. 
Dan barang siapa berbuat demikian, maka 
mereka itulah orang-orang yang rugi. 

10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang 
telah Kami berikan kepadamu sebelum 
kematian datang kepada salah seorang di 
antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), 
"Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan 
menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, 
maka aku dapat bersedekah dan aku akan 
termasuk orang-orang yang saleh" 

11. Dan Allah tidak akan menunda (kematian) 
seseorang apabila waktu kematiannya telah 
datang. Dan Allah Mahateliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan. 

AT-TAGABUN 

Madaniyyah 

tdh ke-64 18 ayat 
































































.jM F~64, AT-TAGABUN ftfc- 

*CjfJ I {Harl Oitampakkan 

f | Kesalahan-kesaJahan) gS-ilr 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KESALAHAN-KESALAHAN MANUSIA 
AKAN DITAMPAKKAN ALLAH PADA 
HARf KIAMAT 

1. Apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi senantiasa bertasbih kepada 
Allah; milik-Nya semua kerajaan dan bagi- 
Nya (pula) segala puji; dan Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu. 

2. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di 
antara kamu ada yang kafir dan di antara 
kamu (juga) ada yang mukmin. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

3. Dia menciptakan langit dan bumi 
dengan (tujuan) yang benar, Dia memben- 
tuk rupamu lalu memperbagus rupamu, 
dan kepada-Nya tempat kembali. 

4. Dia mengetahui apa yang ada di langit 
dan di bumi, dan mengetahui apa yang 
kamu rahasiakan dan apa yang kamu 
nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui 
segala isi hati. 

5. Apakah belum sampai kepadamu 
(orang-orang kafir) berita orang-orang 
kafir dahulu? Maka mereka telah merasa- 
kan akibat buruk dari perbuatannya dan 
mereka memperoleh azab yang pedih. 

6. Yang demikian itu karena sesungguhnya 
ketika rasul-rasul datang kepada mereka 
membawa keterangan-keterangan, lalu 
mereka berkata, "Apakah (pantas) manu- 
sia yang memberi petunjuk kepada ka- 
mi?" Lalu mereka ingkar dan berpaling; 
padahal Allah tidak memerlukan mereka). 
Dan Allah Mahakaya, MahaTerpuji. 

7. Orang-orang yang kafir mengira, bahwa 
mereka tidak akan dibangkitkan. Kata- 
kanlah (Muhammad), "Tidak demikian, 
demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, 
kemudian diberitakan semua yang telah 
kamu kerjakan" Dan yang demikian itu 
mudah bagi Allah. 

8. Maka berimanlah kamu kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al- 
Qur'an) yang telah Kami turunkan. Dan 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan. 

9. (lngatlah) pada hari (ketika) Allah 
mengumpulkan kamu pada hari berhim- 
pun, itulah hari pengungkapan kesalahan- 
kesalahan. Dan siapa yang beriman ke¬ 
pada Allah dan mengerjakan kebajikan 
niscaya Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahannya dan memasukkannya ke 
dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Itulah kemenangan 
yang agung. 





rahYm 

Maha Penyayang 


rah man ir 
Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


luji % &&& $ A cr* 

hamdu wa lahul mulku lahul fil-ard(i) wa ma ma fis-samawati lillahi yusabbihu 

segala dan kerajaan baginya (ada) dibumi ° an a P a a P a yang(ada) kepada senantiasa 

puji bagi-Nya _ yang _ dilangit _ Allah bertasbih 

I*, - .1, /-V £» ^ s>' 

khaianakiim la?! huwal aadir(un) svai’inq 'ala kuMi wa huwa 


'kSfiruw famingkum khalaqakum lazl huwal 

(ada) orang maka di antara menciptakan Yang Dialah 
yang kafir kalian kalian 


{ 1 } 


qadir(un) 

Mahakuasa 


syaung 

sesuatu 


'ala kulli wa huwa 
atas dan 

segala Dia 


^ — — —- - - -— - n — mw~~ 

- > i z\\ 'A' ,<!n ' <>V*- r ** aA Jc- ' 

— Dia im ^nclptakan {2} “ W"3> 'TM 

langit uia mencipiaKan i-tj Melihat kerjakan apa yang Allah yang beriman kalian 

0^*i 

maslr(u) wa ilaihii suwarakum fa'ahsana wa sawwarakum bil-haqqi 


maslr(u) wa ilaihi! suwarakum fa'ahsana wa sawwarakum bil-haqqi wal-arda 

foi tempat dan kepada-Nya bentuk lalu Dia dan Dia mem- dengan dan bumi 

w kembali kalian baguskan 


bentuk rupa kalian 


hak 


sto Cj 'six %. 

waiiahn ti I'linfinfal wa ma matusirruna waya'lamu wal-ardi ma fis-samawati ya'famu 


tu'linun(a) 
kalian 
nyatakan 


wallahu 

dan 

Allah 


wa ma matusirruna waya'lamu wal-ardi 

dan apa apa yang kalian dan Dia dan dibumi 

yang rahasiakan mengetahui 


ma fis-samawati ya'famu 

apayang(ada) Dia 

di langit mengetahui 

■mr 


ming qablu kafaru lazTna naba'ul ya’tikum afam sudur(i) bizatis 

sebelumnya kafir orang-orang berita datang kepada apakah tA\ dada dengan apa Maha 

(terdahulu) yang kalian belum x 1 yang ada dalam Menge tahui 


talThir" kanat 


anat bi'annafiu zalika alirnfun) 'azabun wa I ahum amrihim wabala fazaqu 

l- a ran a Cwanni Homi-ff-i wann a7ah dan baai fdari) Derbuat- akibat maka merek; 


tlTTnim Rciliai uiaunanu z.aimct amn\un 

datang kepada ada karena se- (yang) demi- {5} yang 
m | rek 3 sungguhnya kian itu * pedih 


azab 

w 


wa. idflulli etiiimmii vvauoia 

dan bagi (dari) perbuat- akibat maka mereka 
mereka an mereka buruk merasakan 


meicivct — ' _ _ „ _, _ — - 

- Ti* ---: n w w „ 

uMctannaUShfi n watawallnu fa kafaru vahdunana abasvaruv faqalu bil-bawinati rusuiuhum 


wastagnalfah(u) watawallau fa kafaru yahdunana abasyaruy faqalu bil-bawinati rusuiuhum 
dan Allah tidak butuh dan lalu mereka memberi petunjuk apakah lalu mereka dengan ketera- Rasul-Rasul 

(kepada mereka) berpaling ingkar kepada kami manusia(pantas) berkata ngan-keterangan mereka 

“ " , /-N*? 


- — rwnof' - b “ 

63 J* $ \’Pk 3 3 ^ 

warabb? ba!a qul yub'aSQ lay ai kafaru fazlna zVamal hamickun) gamyyun wallahu 

demi ya kata- Mereka tidak bahwa kafir orang-orang mengira {6} Mana Maha dan 

Tuhanku kanlah dibangkitkan akan yang TerDuii Kava Allah 


??~>r *?: 



kepada maka 
Allah berimanlah 


{7} 


bagi 

Allah 


kerjakan apa yang 

M ISP 


Lk^kTr/i f-i^jYisInna hima tA/allahil 1^71 W^n^nUril W3 r^SUlitll 


dian bangkitkan 


y S a {8} 


khablr(un) ta'maluna bima wallahu arjzalna lazl wan-nuril 

Maha kalian dengan dan Kami yang dan cahaya 

teliti kerjakan apa yang Allah turunkan(Al-Qur'an) 






lyj 


waya'ma! billahi vu’mtm v/amay 
dan kepada beriman dan barang 

beramai Allah siapa yang 


mintahtihal tcfjri jannatin 

dari (yang) (ke dalam) 

bawahnya mengalir surga 


}y 

t^aabun(i) yaumut zalika iam'i liyaumll 



tagabun(i) y; 
ditampakkan hari 
kesalahannya 


jam'i liyaumll yajma'ukum 
pengumpulan di hari Dia mengumpul- 
(Kiamat) k 811 kalian 





wa yudkhilhu 
dan memasu- 
kannya 


sayyi’Sffbl 

kesalahan- 

kesalahannya 

w: 


'anhu 

darinya 


yulTaffir H 

Dia akan shaleh 

menghapus 


y£ii ^i 'c? ^ 

r^ 25 m(u) fauzul zalikal abada(n) fiha khalicfina anharu . 

yang keuntungan demikian selama- di dalam- mereka kekal sungai-sungai 

besar itu lamanya nya _- 



Mrttlri Jji'Jr tnuoraiJi 

Mndii Uilliih TrtuuHiirftK 
4 d VJ 0 lib' Moct af.it 

Mnaa Uteft 

























































4 


Surah Ke - 64 


^ c jp. 




aj^GiAL li/T 


ula'ika bifyatina 

mereka ayat-ayat 

itulah _ Kami 


wa kazzabu 

dan 

mendustakan 


kafaru 

kafir 


wal-lazina 
dan orang- 
orang yang 




- , 5 s 

jllil 


ma asaba 
tidak 
menimpa 


{ 10 } 


masir(u) 

tempat 

kembali 


wa bfsal 
dan seburuk- 
buruk 


fiha 
di dalamnya 


khalidlna 

mereka 

kekal 


nan 

neraka 


~MT 


>i i-' ^^ 7 - . ■ } t r® * /'/' <!* 21 r i 

42Jlj <£1 s Afc >lll 


waiiahu qalbah(u) 
dan kedalam 

Allah hatinya 


V ahdi bill i 

(maka) Dia mem- kepada 
beri petunjuk Allah 


yu'mim wa may bi'iznillah(i) 
beriman dan barang dengan 

siapa yang izin Allah 


-i 7IH 

Nfl - x » •" * 

2 /v* 

& • ** ^ 


ilia 

kecuali 


mini musibatin 
dari(suatu) 
musibah 




fa'in 

maka 

jika 


rasul(a) 

Rasul 


wa ajJ'ur 
dan 

taatilah 


wa atfullaha 
dan taatilah 
Allah 


{ 11 } 


'alim('jn) 

Maha 

Mengetahui 


bikulli syai’in 
dengan segala 
sesuatu 


la Maha 
tidak ada 
Tuhan 

t: 

t W 

allahi 

Allah 

i 0 £0*1 

■i mubln(u) 

{12} y an s 

1 5 terang 

i ajijj 

balagul 'ala rasulinal 

penyampaian a tas Rasul kami 

(risalah) 

U Is y 

fa'innama tawailaitum 

maka sungguh kalian 

hanyalah berpaling 

iw ^ 

ya ayyuhal 

Wahai {13} 

mu'minun(a) 
orang-orang 
yang beriman 

i yk=yp._ 

faiyatawakkaiil 

hendaklah 

bertawakal 

ii ^ js > vi 

wa 'alallahi hu(wa) ilia 

dan kepada Dia kecuali 

Allah 

'aduwwal 1 wa auladikum » 

(ada yang dan anak-anak 

menjadi) musuh kalian 

min azwajikum inna 

dari istri-istri sesung- 

kalian guhnya 

vm : 4 

<p 

amanu iazlna 

beriman orang-orang 

yang 


\ 9 > . T - ^ i i a ^ i x' ^> 

VyL* oi_j p-*Jj 

wa fanfiru wa taftfahn ta'fn \A/a in * fah-jarfil 




» i/' 

Ao-li 


wa tagfiru 
dan 

mengampuni 


wa tasfahu 
dan berhati 
lapang 


ta'fu 
kalian 

memaafkan 


wa in 
dan jika 


fahzaruhum 
maka berhati-hatilah 
terhadap mereka 


lakum 

bagi 


-4^ < ^ AO 

P&JU f&lA 1 U2] 

wa auladtikum ’ amwalukum innam? 


wa auladukum 
dan anak-anak 
kalian 


amwalukum 

harta-harta 

kalian 


innama 

sungguh 

hanyalah 


{14} 


p&jc. > yy 

r mastata'tum fattaqullaha ^*0^ 'a?Trn{un) 


K*< 

rahlm(un) gafurur 

Maha Maha 

Penyayang Pengampun 


ail 


TF7 


fa'innailaha 
maka sesungguhnya 
Allah 


menurut kesang- 
gupan kalian 


wa may 
dan barang 
R siapa yang 


fattaqullaha 
maka bertakwalah 
kepada Allah 

mr 


{15} 


'azTrn(un) 

yang 

besar 


JT' 

ajrun 

pahala 


P7 ^ 

6 

'irjdahG 
di sisi-Nya 




> * ^ 1 


wallahu fitnah(tun) 
dan Allah hanyalah fitnah 
(cobaan) 



IV u VP - 

Aj i' Lte- IIj 


khairai 
(nafkah yang) 
baik 


wa aqfiqu 
dan 

infakkanlah 


wa ap'O 
dan 
taatilah 


wasma u 
dan 

dengarlah 


^2> *> rt 7N <»> ir>fi > > 'y'riY. . ^ 

o) *^0 OjsnJjuJl rt-A> ^ 

tuqridulliha in muflihOn(a) ’humul faSa'ika [l afsih * ^hha )«qa 

kalian meminjamkan jika {16} uan^hamnhL mereka maka mereka dirinya ( darj j diipeli- 

kegada Allah 


muflihun{a) 
orang-orang 
yang beruntung 


mereka maka mereka 
itulah 


syuhha yuqa 

(dap) dipeli- 

kekikiran hara 


aXhj ppd ppo a o m ."/> l.*«. n.v L 

iyakurun wallahu liakum wayagfir lakum yuda'ifhu frasanay qardan 

Maha dan bagi dan Dia bagi Dia melipat gandakan yang pinjaman 

lensyukuri Allah kalian mengampuni kalian (pahalanya) baik 


syakurun 

Maha 

Mensyukuri 




halTmftTn) 



64. AT-TAGABUN 

(Had Ditampakkan 
Kesataham-kesalahani 


557 


10. Dan orang-orang yang kafir dan men¬ 
dustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 
Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 

HATI-HATILAH TERHADAP KEHIDUPAN 
DUNIAWI 


11 .Tidak ada suatu musibah yang menimpa 
(seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan 
barang siapa beriman kepada Allah, niscaya 
Allah akan member! petunjuk kepada 
hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 

12. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah 
kepada Rasul. Jika kamu berpaling maka 
sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanya¬ 
lah menyampaikan (amanah Allah} dengan 
terang. 

13. (Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain 
Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin 
bertawakal kepada Allah. 

14. Wahai orang-orang yang beriman! 
Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh ba- 
gimu, 844 ) maka berhati-hatilah kamu terha¬ 
dap mereka; dan jika kamu maafkan dan 
kamu santuni serta ampuni (mereka), maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. 


Asbabun Nuzul ayat 14 


Dan Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun herkenaan 
dengan beberapa penduduk Mekkah yang masuk 
Islam, akan tetapi istri-istn dan anak-anaknya 
menolak hijrah atau ditmggalkan hijrah ke 
Madmah Lama kelamaan mereka hijrah juga. 
Sesampai di Madinah, mereka mehhat kawan- 
kawan telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi 
Saw Karenanya mereka bermaksud menyiksa istn 
dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk 
berhijrah Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan 
Allah Swt. Maha Pengampun lagi Penyayang. 

(HR at Tumiudzi) 

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anak- 
mu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi 
Allah pahala yang besar. 


16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah 
menurut kesanggupanmu dan dengarlah 
serta taatlah; dan infakkanlah harta yang 
baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga 
dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. 


17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah 
dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia 
melipatgandakan (balasan) untukmu dan 
mengampuni kamu. Dan Allah Maha Men¬ 
syukuri, Maha Penyantun. 


18. Yang Mengetahui yang gaib dan yang 
nyata. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. 





AT-JALAQ 

Madaniyyah 
Surah ke-65 : 12 ayat 


844) Kadang-kadang istri atau anak dapat 
menjerumuskan suami atau bapaknya untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak 
dibenarkan oleh agama. 








































































€ 


558 


65. AT“TALAQ 
(Talak) 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

BEBERAPA KETENTUAN TENTANG TALAK 
DAN IDAH 

1. Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan 
istri-istrimu maka hendaklah kamu cerai- 
kan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan 
hitunglah waktu idah itu, serta bertak- 
walah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumahnya 
dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali 
jika mereka mengerjakan perbuatan keji 
yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan 
barang siapa melanggar hukum-hukum 
Allah, maka sungguh, dia telah berbuat 
zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui barangkali setelah itu Allah 
mengadakan suatu ketentuan yang baru. 

2. Maka apabila mereka telah mendekati 
akhir idahnya, maka rujuklah (kembali 
kepada) mereka dengan baik atau lepas- 
kanlah mereka dengan baik dan persak- 
sikanlah dengan dua orang saksi yang 
adil di antara kamu dan hendaklah kamu 
tegakkan kesaksian itu karena Allah. 
Demikianlah pengajaran itu diberikan 
bagi orang yang beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa 
kepada Allah niscaya Dia akan membu- 
kakan jalan keluar baginya, 

3. Dan Dia memberinya rezeki dari arah 
yang tidak disangka-sangkanya. Dan 
barang siapa bertawakal kepada Allah, 
niscaya Allah akan mencukupkan (keper- 
luan)nya. Sesungguhnya Allah melaksa- 
nakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah 
mengadakan ketentuan bagi setiap se- 
suatu. 

4. Perempuan-perempuan yang tidak 
haid lagi (menopouse) di antara istri- 
istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang 
masa idahnya) maka idahnya adalah tiga 
bulan; dan begitu (pula) perempuan- 
perempuan yang tidak haid. Sedangkan 
perempuan-perempuan yang hamil, 
waktu idah mereka itu sampai mereka 
melahirkan kandungannya. Dan barang 
siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
menjadikan kemudahan baginya dalam 
urusannya. 

5. Itulah perintah Allah yang diturunkan- 
Nya kepadamu; barang siapa bertakwa 
kepada Allah, niscaya Allah akan meng- 
hapus kesalahan-kesalahannya dan akan 
melipatgandakan pahala baginya. 



OSjj 


wa ah$ul 
dan hitunglah 



rahim 

Maha Penyayang 

f¥ 


rahmanir 
Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


w«i 


w*» 




Ls 'M % £5 


li'iddatihinna 
{pada masa) iddah 
mereka{waktu haid) 

w 


fatalliquhunna nisa’a {allaqtumun iza na^yyu yaayyuhan 

maka talaklah istri-istri kalian apabila Nabi wahai 

mereka menalak 


O -4-?2JC 2- 

mim hi luntihinna la tiikhrilnh11nna * rabbakum wattaaullaha 'iddah(ta) 


mim buyutihinna 
dari rumah- 
rumah mereka 


wa tilka 
dan 
itu 


AJJu-i 
* >’ 

mubayyinah(tin) 
yang jelas 


la tukhrijuhunna 
janganlah kalian 
mengeluarkan mereka 

Tf x 


Tuhan 

kalian 




bifahisyatim ya'tlna 

dengan mereka 

kekejian mendatangkan 


ay 

bahwa 


w 

vi 

ilia 

kecuali 


wattaqullaha 
dan bertakwa la h 
kepada Allah 


'iddah (ta) 
iddah 
itu 



wa la yakhrujna 
dan janganlah mereka 
(diizinkan)keluar 


—Mi-«- Mi 

a -us 

latadrl nafsah(u) \?alama faqad hududallahi yata'addc 


kamu tidak 
mengetahui 


(terhadap) 

dirinya 


telah berbuat maka 
zalim sungguh 


yata'adcla wa may 
hukum-hukum melanggar dan barang 
Allah siapa yang 


7 Ss ^ >^>>^ 

hududullah(i) 
hukum-hukum 
Allah 


ski ,3E 66 G c* && akJ3 


fa'amsikuhunna ajalahunna balagna fa'iza amra(n) 

maka tahanlah waktu telah maka { 1 } perkara(suatu 

mereka (rujuklah) iddah _ sampai apabila ketentuan) 


' IT WMF m 

o j' 

_. ^ ^ ... - _; ...... -.IJTjU; kiims'pMfiiA/ f>rim ihi inns An bimaVllfin 


ba'dazalika 

sesudah 

itu 

w 


yuhdisu 
mengadakan 
yang baru 


la'allallaha 
barang kali 


mingkiim ^dlim zawai waasyhidu 

di antara keadilan dua oran 9 (Y an 9) dan persaksikan- 
kalian mempunyai lah 


bima'rufiw 

dengan 

(cara yang) baik 


fariquhunna 

ceraikanlah 

mereka 


bima'rufin 

dengan 

(cara yang) baik 


ob o* it SLc-y ° 

wi I'minn kana mana bihl vu'azu ) zalikum lillah(i) syahadata wa aq(musy 


yu minu 
beriman 


kana mang bihl yu'a^u I zalikum lillah(i) syahadata waaq(musy 

dia (bagi) dengannya diberi demikian karena kesaksian dan 

orang yang _ pengaja ran _ itu Allah _ tegakkan lah 

*kjyj H il J4: cyj 

wa yamiqltu makhraja(w) lahu yaj'al yattaqillaha wamay akhir(i) wal-yaumil biilahi 

Han Dia mem- m ialan keluar baginya Dia bertakwa dan barang akhir dan hari ^P a . a 

kepada Allah 


dan Dia mem- f2> J alan keluar ba g' n V a 
beri rezeki (dari masalah) menjadikan_ 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


rw 


iftf, ^ "X li' K ' * *' 9 


innallaha 
sesungguh¬ 
nya Allah 


fa huwa 


'alallahi 


la yahtasib(u) 


min haisu 


ya isna 
putus 


~ww~ 


*wa!-la'T 
dan wanita- 
wanita yang 


{3} 

H 


maka 

Dia 

kepada bertawakal dan barang 

Allah siapa yang 

tidak disangka- 
sangka 

dari arah 
mana 

\jJs 

qadr^tn) 

ketentuan 

tikulli syai'ing 
bagi tiap-tiap 
sesuatu 

ja'alallahu 

Allah 

menjadikan 

1*1 

j5 

qad 

sungguh 

td' 

amrih(I) 

urusan¬ 

nya 

$ 

baligu 

menyampai- 

kan 


vrzz -— n —" ti jnr , 


asyhuriw 

bulan 


^ala§atu 

tiga 


fa'iddatuhunna 
maka iddah 
mereka 

TW 


(ir)tabtum 

kalian 

ragu-ragu 


imr 

jika 


min nisa'ikum 
di antara istri- 
istri kalian 


minal-mahidi 

dari haid 
(menopouse) 


~mw~ - -^ _ IJr 

i *t_l_ -.I'jli il-ii inna rshm-Stl I i l5tl ll- VnhiHn^l lam •• ^ , 1-1 


hamlahunn(a) 

kandungan 


yada'na 

melahir¬ 

kan 


ay ajaluhunna 
sampai waktu (iddah) 
mereka 


afimali 

kandungan 

(hamil) 


wa ulatul- 
sedangkan wanita 
yang mempunyai 


yabidn(a) lam 

haid tidak 


waMal 

dan wanita- 
wanita yang 


arw --; — tmt® p — ; jto 

r-r^v-r '•u \ A :#’> 4r A V< --ii 

—“Ir . . ^ * • -rf yysra(n) ^ ..• 1.7 Ubn dpiL'.l uiH'unlll'ika uua nfiAV 

mudah 


art^alahO 


kan-Nya 


amrullahi 

perinta 

Allah 


afik; 
miki 
itu(adalah) 


min amrihi 
dari 

urusannya 


lahu 

bagi¬ 

nya 


Dia akan 
menjadikan 


yattaqiffaha 
bertakwa 
kepada Allah 


wa may 
dan barang 
siapa yang 


I<1 V*— 

\ 7'\ 

ajra(n) lahu 
(ci pahala baginya 



A3’LlG 

sayyt atihi 
kesalahan- 
kesalahannya 


>. 

AX. 

'anhu 

darinya 


J&L AAi't OiS j$3) 


yu kaffir 
Dia 

menutupi 


* Bigunah 
Mlmf 

•a-CJcmnaCi 



yattaqillaha wa may 

bertakwa dan barang kepada 
kepada Allah siapa yang kalian 

ittnufaid 

Slluh Tft,wir*H 

| f,t a Jd V/aj i*3 MklII 
| Mti(Id l»«m 







































































fete m 

litudayyrqu wa ia tutfafiuhurvnji 'miwwujdikum sakaqtum 

untuk danjanganlah kalian menurut kemampuan kalian bertemf 

menyempitkan menyusahkan mereka kalian tinggal 

r n - ; w«w 7 . .w. — jjww 

o*-fe (jp" Cwjl ly O-fr* 5, 

i ..UUiwaHa'rta hatfS ^laihinrta faSnfinM , i* i tlSti kliHIU \Ma inn . . ^ , , 


askinGhunna 
tempatkanlah 
mereka (para istri) 


hamlahunn(a) yada'na 

' kandungan mereka hingga 

mereka melahirkan 


atas maka berilah kahdungan 
mereka nafkah nyai 


uiati ‘"’.i... waing ' a |*,jhlnn(;d 

mempu- mereka dan alai JJS nW 

jika mereka 


wain blrna'rGfOn) bainakum wa’tamiru ujurahunn(a) fa’atuhunna lakum arda'na fa'in 
dan dengan di antara dan musyawarah- upah maka berilah bagi mereka men- maka 

jika baik kalian kanlah mereka mereka kalian yusukan (anak) jika 

IV tv 


- tl ti -WTMi- a -. v# - - 

lA&A ^ fir** 3 

mih<tA'Afjhin 7 i“i <;s'stinrt liuunfici ukhra lahu fasaturrii'u 'ta'asartum 


mJnsa'atihd) zu sa'atim liyuqfiq ukhra fahu fasaturdi'u 'ta'asartum 

menurut yang mempunyai agar memberi fgi (wanita) kepadanya maka akan kalian menemui 

kemampuannya keluasan nafkah x 1 yang lain (anakitu) menyusukan kesulitan 

-; 7^ & wpw - mrw~ "7 7 »w 

LJai ^j 

layukalltfuilahu atahullah(u) mimma felyunfiq rizquhu 'alaihi qudira wa mang 

izekir 


nafsan „ 

seseorang Allah tidak Allah berikan dari apa maka hendaknya rezekinya atasnya disem- dan barang 

memikulkan kepadanya yang memberi nafkah pitkan siapayang 

^ ro TT - ® 1 5 * 

^CrtPJ UP Ig-o U jfj. 

ming qaryatin ws ka'ayyirVi yusra(n) ^ba'da'usriy sayaj'alullahu meiataha ilia 

dari 


yusra(n) 

kemudahan 


s ba'da 'usriy 
sesudah 


sayaj'alullahu 
Allah akan 


(dengan) apa yang kecuali 


negeri Danyatt 

w 1 wz 0 

wa 'azzaLi n jTj syadlda w 

dan Kami yang 

mengazabnya keras 

Kesunian menjduiKdii u id ueiiKdimyd 

r - f*» 

CLV ^\cj> 

hisabaq fahasabnaha wa rusulih! rabbiha 'an amri 'atat 

(dengan) maka Kami dan Rasul- Tuhannya dari mendur- 

perhitungan perhitungkannya Rasul-Nya perintah hakai 

0£i M fe 

khusra(n) amriha 'aqibatu wa kana amriha wabaia fazaqat nukra(n) 'azSban 

{ 9 } (adalah) perbuatannya akibat dan ada perbuatan- akibat maka mereka { 8 } yang (dengan) 

kerugian nya buruk merasakan mengerikan azab 

t£i v 

amanu Iazina 

beriman orang-orang 

yang 

ilbabil yaulil fattaqtillaha syadldaq 'azabaq ’lahum a'addallahu 

akal wahai yang maka bertakwalah yang azab bagi Allah 

mempunyai kepada Allah keras mereka menyediakan 

mubayyinatil ayatiliahi 

yang ayat-ayat 

menjelaskan Allah 

7 0 7 iflv* "77 , w w*w~ 

fe $5 feim£ fe 43j£l 2 

'alaikum yatlu rasulay zikra(r) ilaikum aqzalallahu qad 

kepada (yang) (dan) seorang mqi peringatan kepada Allah telah sungguh 

kalian membacakan Rasul 1 s (Al-Quran) Allah kalian menurunkan 




ilan-nur(i) 
kepada cahaya 
(keimanan) 


mina^-zulumati 
dari kegelapan 
(kekufuran) 


?alihati wa'amilu^ amanu iazina iiyukhrijal 

kebajikan dan beriman orang-orang karena Dia akan 

beramal yang mengeluarkan 


__ 9 a m r^7. ~«r 

& fe ^rt ^ J2S5 h 4 iZ 


miq tahtiha! 

dari bawahnya 


tajrT 

(yang) 

mengalir 


jarmstiq yudkhilhu $alibay 

(kedalam) Dia memasukkan- kebajikan 

surga nya 

-Wi 


waya'mat billahi yu'mim wa may 
dan kepada beriman dan barang 

beramal Allah siapa yang 


4 $ 40 % 1 4^ ^ c? fe 

khalaqa lazl allahul rizqa(n) lahu absanallahu qad abada(n) fiha khalidtna anharu 

mencip- Yang Allah { 11 } rezeki kepada Allah sungguh selama- di dalam- mereka sungai-sungai! 

takan -nya membaguskan lamanya nya 


"^31 - n - nra - n 

l^oUui 


kekal 


lita'iamu bainahunna amru 

agar kalian di antara perintah 

mengetahui mereka 


yatanazzalul miSlahunn(a) 
berlaku seperti 

itu 


y\ ,0r 

'ilma(n) 

{12} ilmu 


V‘l 


H 07 


wa minal-ardi 
dan dari 
bumi 

«v 


sab'a 

tujuh 


if 

^ annaibtha 


bikuili syai'in ahata qad wa annallaha qadlruw syai'ing ^'ala kulli 
dengan segala telah sungguh dan bahwasa- MahaKuasa sesuatu atas 
sesuatu meliputi nya Allah segala 

rpid^mtrnPf 

■ 



bahwasanya 
Allah 


6* Tempatkanlah mereka (para istri) di 
mana kamu bertempat tinggal menu¬ 
rut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyem¬ 
pitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 
(istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil, maka berikaniah kepada mereka 
nafkahnya sampai mereka melahirkan 
kandungannya, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu, maka beri¬ 
kaniah imbalannya kepada mereka; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (sega¬ 
la sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan, maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

I. Hendaklah orang yang mempunyai 
keluasan memberi nafkah menurut ke¬ 
mampuannya, dan orang yang terbatas 
rezekinya, hendaklah memberi nafkah 
dari harta yang diberikan Allah kepada¬ 
nya. Allah tidak membebani seseorang 
melainkan (sesuai) dengan apa yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak 
akan memberikan kelapangan setelah 
kesempitan. 

HUKUM-HUKUM YANG DIBAWA NABI 
MUHAMMAD SAW. MEMBAWA KEBA- 
HAGiAAN BAGI UMAT MANUSIA 

8. Dan betapa banyak (penduduk) negeri 
yang mendurhakai perintah Tuhan me¬ 
reka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami buat 
perhitungan terhadap penduduk negeri 
itu dengan perhitungan yang ketat, dan 
Kami azab mereka dengan azab yang 
mengerikan (di akhirat). 

9. Sehingga mereka merasakan akibat 
yang burukdari perbuatannya, dan akibat 
perbuatan mereka itu adalah kerugian 
yang besar. 

10. Allah menyediakan azab yang keras 
bagi mereka, maka bertakwalah kepa¬ 
da Allah wahai orang-orang yang mem¬ 
punyai akal! (Yaitu) orang-orang yang 
beriman. Sungguh, Allah telah menurun- 
kan peringatan kepadamu, 

II. (dengan mengutus) seorang Ra¬ 
sul yang membacakan ayat-ayat Allah 
kepadamu yang menerangkan (berma- 
cam-macam hukum), agar Dia mengelu¬ 
arkan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, dari kegelapan 
kepada cahaya. Dan barang siapa beriman 
kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, 
niscaya Dia akan memasukkannya ke 
dalam surga-surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai; mereka kekal 
di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, 
Allah memberikan rezeki yang baik ke¬ 
padanya. 

12. Allah yang menciptakan tujuh langit 
dan dari (penciptaan) bumi juga serupa. 
Perintah Allah berlaku padanya, agar 
kamu mengetahui bahwa Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah 
benar-benar meliputi segala sesuatu. 























































Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

BEBERAPA TUNTUNAN TENTANG KEHI- 
DUPAN RUMAHTANGGA 

Nabi Muhammad saw. dengan istri-istrinya 

1* Wahai Nabi! Mengapa engkau mengha- 
ramkan apa yang dihalalkan Allah bagi- 
mu? Engkau ingin menyenangkan hati 
istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. 

2. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepa- 
damu membebaskan diri dari sumpahmu; 
dan Allah adalah pelindungmu dan Dia 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

3. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi 
membicarakan suatu peristiwa kepada 
salah seorang istrinya (Hafsah). Lalu 
dia menceritakan peristiwa itu (kepada 
Aisyah) dan Allah memberitahukan peris¬ 
tiwa itu kepadanya (Nabi), lalu (Nabi) 
memberitahukan (kepada Hafsah) seba- 
gian dan menyembunyikan sebagian 
yang lain. Maka ketika dia (Nabi) membe¬ 
ritahukan pembicaraan itu kepadanya 
(Hafsah), dia bertanya, "Siapa yang telah 
memberitahukan hal ini kepadamu?" 
Nabi menjawab, "Yang memberitahu¬ 
kan kepadaku adalah Allah Yang Maha 
Mengetahui, Mahateiiti." 

4. Jika kamu berdua bertobat kepada 
Allah, maka sungguh, hati kamu berdua 
telah condong (untuk menerima kebe- 
naran); dan jika kamu berdua saling bantu 
membantu menyusahkan Nabi, maka 
sungguh, Allah menjadi pelindungnya 
dan (juga) Jibril dan orang-orang mukmin 
yang baik; dan selain itu malaikat-malaikat 
adalah penolongnya. 

5. Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, 
boleh jadi Tuhan akan memberi ganti 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih 
baik dari kamu, perempuan-perempuan 
yang patuh, yang beriman, yang taat, 
yang bertobat, yang beribadah, yang 
berpuasa, yang janda dan yang perawan. 


A&babun Nuzul ayat 5 


Asbabun nuzul ayat ini seperti surah al Baqarah 
ayat 125 

6. Wahai orang-orang yang beriman! 
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat- 
malaikat yang kasar, dan keras, yang 
tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 
yang Dia perintahkan kepada mereka, 
dan selalu mengerjakan apa yang dipe- 
rintahkan. 

Perintah Tobat dan Berjihad 

7. Wahai orang-orang kafir! Janganlah 
kamu mengemukakan alasan pada hari 
ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi 
balasan menurut apa yang telah kamu 
kerjakan. 




wallahu azwajik(a) 
dan istri-istri 

Allah kamu 


mardata Talotagl lak(a) 

keridhaan kamu bagi 

mencari kamu 


ma a h a 11 a 11 a h lj 
apa yang Allah 


tuharrimu lima 
kamu kenapa 
haramkan 


nabiyyu 
abi 


ya ayyuhan 
wahai 


>\\' \'A <1 5 Z"\ 

il5l/i im iA/al!£hif lakum faraHallahlJ Q^fUTUr 


maulakum wallahu 
pelindung dan 


aimanikum 
sumpah-sumpah 
kalian 


tahillata 

pembe- 


lakum 

bagi 


faradallahu 
Allah 
mewajibkan 


qad 

sungguh 


{1} 


;- IV— - - - ~ 

azwaiihi ilaba'di asarran waiz thakim(u) ’'alimul 

Maha- 
Bijaksana 


’rabim(un) gafurur 

Maha Maha 

Penyayang Pengampun 


tiadlsa(n) azwajihl ila ba'di 

pembi- istri-istrinya kepada 

caraan (Hafshah) sebagian 


nabiyyu 

Nabi 


asarran 

meraha- 

siakan 


wa iz 
dan 
ketika 




{2} 


jAj 

I 'allmul wa huwal 
Maha dan 

Mengetahui Dia 




<ja* 4jii’ OL 

'am ba'd(in) wa a'rada ba'dahu 'arrafa 'alaihi wa a?harahuliahu bihl nabba’at falamma 

dari dan dia (kepada)seba- dia(Nabi) kepada- dan Allah tentang peristiwa itu ia(Hafshah) maka 

sebagian palingkan giannya(Hafshah) beritahukan nya menyatakannya (kepada Aisyah) memberitakan tatkala 


iOJi idtil "0 311 lit M \'6* an a CK 

kRSBir(u) 'allmul naSba’aniyal qala hazs amba'aka man qalat bihl nabba'aha falamma 

Maha Maha memberitakan dia(Nabi) (berita) memberita- siapa dia(Hafshah) tentang dia(Nabi) mem- maka 

teliti Mengetahui padaku berkata ini humu yang_berkata berita itu beritahukannya tatkala 












615 


■>& 




■W 

* ss 


“«sr“wr 


'alaihi tazShara wa iq qulubukuma ?agat 

atasnya kalian berdua dan hati condong (menerima 

bantu-membantu jika kalian kebenaran) 


VO'S <L 

faqad ilallShi tatuba iq 

maka kepada kalian jika {3} 

sungguh Allah bertobat 


- ia f — _ —r - w*v vv - 

i£==zX^\j 4ilol? 

mi n ^iiu.. i iliih 11 fe r tnn7i II Ah A 


wal-maTl'ikatu 
dan malaikat 


mu’minln(a} 
orang-orang 
yang beriman 


wa ?alibul- 
dan orang 


wa jibrllu 
dan Jibril 


maulahu 

Pelindungnya 


huwa fa'innallaha 
Dia maka sungguh 


yang t 

—7 v»N V7 —»»tt*— rar— - * ^ . 

C© %% 61 31 QiM 


azwajan yubdilahu ay 
(dengan) Dia akan meng- bahwa 
istri-istri_gantikannya 

W 

& % & > 

sa’ibatin 'abiaatiq 

yang yang 

berpuasa beribadah 


£allaqakunna 
dia(Nabi) men¬ 
ceraikan kalian 

— mm — zmm 


►Ft 

jika 


rabbuhu 

Tuhannya 


) 


U 


*», • % 
ta ibatin 
yang yang taat 

bertobat 

~iar 


r>'\ '--tTrtT 


'as a ?ahlr(un) ba'dazalika 

boleh sax penolong setelah itu 

jadi 1 J (bagi Rasulullah) 

W — ^ IV .— ** a^VW^ 

^45 ^ ife Si 

qanitatiri mu'minating muslimatim mingkuhna khairam 

dari (yang) 

kalian lebih baik 


yang 

beriman 


yang 

patuh 


vi n ; 

v4y 


wa ahlikum 
dan keluarga 


ar)fusakum 
diri 
kalian 


qu 

jagalah 


arnanu 

beriman 


lazlna ya ayyuhal- 
orang-orang wahai 
yang 


' wa abkara(n) 
^5} dan yang 


sayyibatiw 

yang 

janda 




syidadul 
yang keras 


- w 


gilazuq 

yang kasar 
(wataknya) 


mala’ikatun 

malaikat 


'alaiha wal-hijaratu nasu waquduhan naraw 

atasnya dan batu manusia yang bahan (dari) api 

(berhala) bakarnya neraka J 


-—-- w 

ojiiSj' zyz 

ma vu’marun(a) wa yaf'aiuna I ma amarahum 


; v s 

W 

{7} 


ma yu’marun(a) 
apa yang mereka 
diperintahkan(Allah) 

rar~ 


wa yaf'aiuna 
dan mereka 
mengerjakan 

TB 


ma amarahum 
apa yang Dia perintah- 
kan pada mereka 


laya'sunallaha 
mereka tidak 
mendurhakai Allah 


&2S 01 r©' 1 -jil 

ta'malun(a) (ma kurjtum tujzauna innama yaum(a) lata'tailrul kafaru 

kerjakan * apa yang kalian diberi sungguh hari ini janganlah kalian kafir orang-orani 

kalian balasan hanyalah (Kiamat) mengemukakan uzur yang 




fcW Qitlqaiftb 

|1» 


kafir orang-orang 

yang 

TTTT7ZT7 tJ 

I SJInti T-wHun 

WjJIb rn%11.ttJ.ill 

II- sisEitr 







































































b ^ K-P> \'j >3 @5 

'aca naenha M'.ll^lti + .“, U.-. i_.iv _.1 l 


asa 

boleh 


na$uha(n) 

semurni- 


taub atari 
(dengan) 


ilallahi 

kepada 


tubu 

bertobatlah beriman 


ya ayyuhal 
Wahai 


Kanan jaai murninya toDat Allah kalian vana 

HTW (t : t*- 7 TT- mrn — - n 

'J& \ oi 

tajrT jannatiq wa yudkhilakum ’ sayyi'atikum \ 'anakum yukaffira ay 

mengalir surga dan memasukkan kalian kesalanan-kesalahan dari akan bahwa 

kalian kalian menghapus 

\-p\ cyjij ^ saiiipy 

amanu wal-lazma n^biwa yukhzillahun 

beriman dan orang- Na ^f Allah tidak 

orang yang menghinakan ( 

f -2 

yauma anharu miq tahtihal 

hari sungai-sungai dari 

kiamat) bawahnya 

wm 

fcS jz M 

rabbana yaquluna wa bi'aimanihim baina aidThim yas'a * nuruhum ma'ah(u) 

Tuhan mereka dan di sebelah di hadapan bersinar cahaya bersamanya 

kami mengatakan kanan mereka mereka mereka 

iv 

V- ^ S<r J 

- _L ' qadTr(un) syai'ing ^ 

MahaKuasa sesuatu 

ITT 

'ala kulli innaka 

atas segala sesungguhnya 

Engkau 

QjLillS G 

wagfirlana nurana lana ’ atmim 

dan ampunilah cahaya bagi sempur- 

kami kami kami nakanlah 

- WW W&m 



M\j %L=£\ jj&r 


waglu? 
dan bersikap 
keraslah 


wal-munafiqina 
dan orang-orang 
munafik 


kuffara 

orang-orang 

kafir 


jahtdil 

perangilah 


nabiyyu 

Nabi 


ya ayyuhan 
Wahai 


daraballahu ^ ^ 


masala! 

perum- 

pamaan 


{9} 


masTr(u) 

tempat 

kembali 


wa bi’sal 
dan seburuk- 
buruk 



\" 

wa ma'wahum 
dan tempat tinggal 
mereka(di akhirat) 


- ** — - - — 

si Sl4- & jjjsr £&} 

tabta kanata lut(in) wamra'ata nuhiw (im)ra’ata kafarum lil-iazTna 

di bawah keduanya Lut dan istri Nuh istri kafir haoi nrann- 


lit-lazlna 
bagi orang- 
orang yanq 


qz qz $ z&es muz e&jf sjs 

'anhuma yueniya falam fakhanatahuma ^ salihaini min 'ihadina ^'ahHaini 


'anhuma yugniya falam fakhanatahuma salihaini min 'ibadina 

{menolong} mereka mampu kedua- maka lalu keduanya berkhianat dua orang dari hamba- 

berdua(istrinya) nya (Lut & Nuh) tidak kepada mereka berdua saleh hamba Kami 

If -(•!- 1| - 


3 |£ JLSlt A-LSI fej Ik! Jil 

^ ma'aH-H5khihnral nara furlVlrhnl'in „<-i _ 


'abdaini 
dua orang 
hamba 


{ 10 } 


ma'ad-dakhihn(a) nara (ud)khulan wa qilad syai'aw 

bersama orang-orang (kedalam) masuklah kalian dan dikatakan sedikit 

yang masuk _ neraka _berdua (istri nya) pun 



31 

iz 

ketika 


31 Ol/I I 

iz fir'aun(a) (im)ra|ata anianum lil-lazlna masalal wa daraballahu 



Tut ^ 


ketika Fir'aun istri beriman bagi orang- perum- dan Allah 

(Aisyah) . orang yang pamaan membuat 

® 7“ ii m o i*i--- 

min fir'auna wa naiiint fil iannati haitan 


miq fir'auna wa najjinT fil jannati 

dariFiraun dan selamat- dalamsurga 

kanlah aku 


v<v 


baitaq 'iqdaka II (ib)ni rabbib qalat 

sebuah di sisi-Mu untukku bangun- Tuhanku dia 
rumah kan berkata 




Q>’ 

(ib)nata 

putri 

wa maryamab 
dan 

Maryam 

{ 11 } 


?alimm(a) 
yang zalim 


minal-qaumiz 
dari kaum 



wa najjim 
dan selamat- 
kanlah aku 


ion 


wa 'amalihT 
dan 

perbuatannya 


^ SSS 5 1^5 Slid g» 


fihf 
ke dalamnya 


fanafakhna 
maka Kami 
tiupkan 


farjaha 
kemaluannya 
(kehormatanya) 


ah$anat 

memelihara 




v J . . 

*** minal-qanitin(a) 

02} termasuk orang-orang 
yang taat 

^£7Z' 



66. AT-TAHRfM 
rfMengharamkan) 


561 


* 


8. Wahai orang-orang yang beriman! Ber¬ 
tobatlah kepada Allah dengan tobat yang 
semurni-murninya, mudah-mudahan Tu- 
han kamu akan menghapus kesalahan- 
kesalahanmu, dan memasukkan kamu 
ke dalam surga-surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai, pada hari 
ketika Allah tidak mengecewakan Nabi 
dan orang-orang yang beriman bersama 
dengannya; sedang cahaya mereka 
memancar di hadapan dan di sebelah 
kanan mereka, sambil mereka berkata, 
"Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk 
kami cahaya kami dan ampunilah kami; 
Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala 
sesuatu" 

9. Wahai Nabi! Perangilah orang-orang 
kafir dan orang-orang munafik dan ber¬ 
sikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka adalah neraka Jahanam, dan itu- 
lah seburuk-buruk tempat kembali. 

CONTOH-CONTOH TENTANG ISTRI YANG 
TIDAK BAIK DAN ISTRI YANG BAIK 

10. Allah membuat perumpamaan bagi 
orang-orang kafir, istri Nuh, dan istri Lut. 
Keduanya berada di bawah pengawasan 
dua orang hamba yang saleh di antara 
hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu 
berkhianat kepada kedua suaminya, te- 
tapi kedua suaminya itu tidak dapat 
membantu mereka sedikit pun dari (siksa) 
Allah; dan di katakan (kepada kedua istri 
itu), "Masuklah kamu berdua ke neraka 
bersama orang-orang yang masuk (ne¬ 
raka)" 

11. Dan Allah membuat perumpamaan 
bagi orang-orang yang beriman, istri 
Fir'aun, ketika dia berkata, "Wahai Tuhan¬ 
ku, bangunkanlah untukku sebuah rumah 
di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah 
aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan 
selamatkanlah aku dari kaum yang zalim," 

12. dan Maryam putri Imran yang me¬ 
melihara kehormatannya, maka Kami 
tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari 
rOh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan 
kali mat-kali mat Tuhannya dan kitab- 
kitab-Nya; dan dia termasuk orang-orang 
yang taat. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Dibnjau dari segi bahasa arti tadwfr adalah 
menjadikan sesuatu dalam bentuk lingkaran. 
Adapun ditinjau dari segi istilah, makna tadwfr 
adalah tingkatan yang tengah-tengah antara 
tartil dan hadr, atau antara tahqiq dan ftadr 
Suyuthi mengatakan, "Itulah yang datang dari 
kebanyakan para imam yang memanjangkan 
madd mmfashil, namun tidak sampai 
memuaskannya. Itulah mazhab para qarr yang 
lain dan yang terpilih menurut kebanyakan ahli' 
membaca ALOur'an " 



























































€ 67. AL-MULK 
562 (Kerajaan) 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 


KERAJAAN ALLAH MELIPUTI KERAJAAN 
OUNIA DAN AKHIRAT 

Kekuasaan dan llmu Allah yang Tergambar 
diAlam Semesta 

1. Maha Suci Allah yang di Tangan-Nya 
(segala) kerajaan, Dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 

2. Yang menciptakan mati dan hidup, 
untuk menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amainya. Dan Dia 
Mahaperkasa, Maha Pengampun. 

3. Yang menciptakan tujuh langit berlapis- 
lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang 
tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang 
Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, 
adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? 

4. Kemudian ulangi pandangan (mu) 
sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pan- 
danganmu akan kembali kepadamu tanpa 
menemukan cacat dan ia (pandanganmu) 
dalam keadaan letih. 

5. Dan sungguh, telah Kami hiasi langit 
yang dekat, dengan bintang-bintang 
dan Kami jadikannya (bintang-bintang 
itu) sebagai alat-alat pelempar setan, dan 
Kami sediakan bagi mereka azab neraka 
yang menyala-nyala. 

Azab yang Diderita Orang-orang Kafir di 
Akhirat 

6. Dan orang-orang yang ingkar kepada 
Tuhannya, akan mendapat azab Jahanam. 
Dan itulah seburuk-buruktempat kembali. 

7. Apabila mereka dilemparkan ke dalam- 
nya mereka mendengar suara neraka 
yang mengerikan, sedang neraka itu 
membara, 

8. hampir meledak karena marah. Setiap 
kali ada sekumpulan (orang-orang kafir) 
dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga 
(neraka itu) bertanya kepada mereka, "Apakah 
belum pernah ada orang yang datang 
memberi peringatan kepadamu (di dunia)?" 

9* Mereka menjawab, "Benar, sungguh, 
seorang pemberi peringatan telah datang 
kepada kami, tetapi kami mendusta- 
kan(nya) dan kami katakan, "Allah tidak 
menurunkan sesuatu apa pun, kamu se- 
benarnya di dalam kesesatan yang besar." 

10. Dan mereka berkata, "Sekiranya (da- 
hulu) kami mendengarkan atau me- 
mikirkan (peringatan itu) tentulah kami 
tidak termasuk penghuni neraka yang 
menyala-nyala" 

11. Maka mereka mengakui dosanya. 
Tetapi jauhlah (dari rahmat Allah) bagi 
penghuni neraka yang menyala-nyala itu. 

Janji-janji Allah kepada Orang-orang 
Mukmin 

12. Sesungguhnya orang-orang yang 
takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat 
oleh mereka, mereka memperoleh am- 
punan dan pahala yang besar. 





rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


^ \ < \py • .'ll 's''" 

<3°- to cTiJP ctUUl <£ jj| 




khalaqal al-lazi 
(telah) men- yang 
ciptakan 


\ f 
O 


^ >r>4 


{ 1 } 


qadlr(un) syai'ng 
Maha sesuatu 
Kuasa 


'ala kulli wa huwa 
atas dan Dia 

segala 


mulku biyadihil 

kerajaan ditangan- 

Nya 

W 


lazT 

yang 


tabarakal 

Maha 

Suci 


TO jW ^CJ 

ia/ 3 hi HAnl -ihcnm i oinrlil/i im lii/'ihlt iu/'sI/i im 


gafur(u) 
{2} Maha 

Pengampun 


'azlzul wa huwal 'amala(n) ahsanu ayyukum liyabluwakum wal-hayata mauta 
Maha dan amal (yang) lebih siapakah dian- untuk me- dan kematian 

Perkasa Dia _ baik _tara kalian ntjuji kalian kehidupan __ 


w 


Crt 5tX zCyC <jU- d?$\ 


min rahmani 

dari Yang Maha 

Pengasih 


fi khalqir 
pada 

penciptaan 

v* 


ma tara tibaqa(n) samawatin sab'a khalaqa al-iazT 

kamu tidak berlapis langit tujuh mencip- yang 

melihat takan 


S'*?* 'I ^ A y 

cCp J2A f <£j S* Cr^ 


karrataini basara (ir)ji'il summar 

dua kali pandangan ulangi- kemu 

lah dian 

“TO 


{3} 


~ww~ 


minfutur(in) tara hal basara farji'il tafawut(in) 

retak-retak/ kamu apa- pandangan maka ketidak se- 

dari yang cacat melihat kah kembalilah imbangan 

VI 


{4} 


yCj Q&\ CM 






sama'ad zayyannas wa laqad 
langit Kami dan 

hiasi sungguh 



S’ 

V<I 






'azabas 

azab 

(mereka) 

iahum 

bagi 

mereka 

wa a'tadna 
dan Kami 
sediakan 

lisy-syayatlni 

terhaaap 

setan-setan 


haslr(un) wa huwa khasi'aw 
lemah dan membi- 

Dia ngungkan 


ba$aru 

panda¬ 

ngan 


, ilaikal yangqalib 

kepadamu berbalik 


gill 




TO 


rujumal 
(sebagai) 
pelempar menjadikanya 


wa ja'alnaha 
dan Kami 


bima?ablha dun-ya 

dengan bin- dunia 

tang-bintang 


ma?!r(u) wa bi'sal 
tempat dan sangat 

kembali buruk 


janannam(a) 'azabu birabbihim kafaru wa lil-lazina sa'ir(i) 


neraka 

Jahanam 


(terdapat) 

azab 


kepada 
Tuhan mereka 


kafir 


c >\y<. * rr t»> ^ . <* 

La—> uL \ \ 




lazina 
dan bagi 
orang-orang 


ss'Tr(i) 

{5} Y an 9 me- 


nyala-nyala 




tamayyazu takadu tafur(u) wa hiya syahlqaw Isha sami'u fiha ulqu iza 

terpecah hampir- iy\ mendidih dan jeritan pada- mereka di da- mereka di- apa- /gj 

hampir 1 J (membara) Dia (neraka) nya mendengar lamnya lemparkan bila 


% 'J 113 t 131 ■ 

nazlr(una) ya'tikum alam khazanatuha sa’alahum fauiun fiha ulqiya kullama minal-gaiz( 


u 


02 


rlr(ung) ya' 

{8} pemberi mendatangi belum 


peringatan 


faujuq fiha ulqiya kullama minal-gaiz(i) 
penja- bertanya ke- sekum- di dalam- dilempar setiap dari 

ganya pada mereka pulan nya kali kemarahan 








r*i 


lanr 




anturn In miq syai'in ma nazzalallahu wa qulna fa kazzabna nazirun ja’ana qad bala qatu 

kalian tidak- dari Allah tidak dan Kami lalu kami pemberi datang ke- sung- ya mereka 

lah sesuatu menurunkan katakan dustakan peringatan pada Kamai guh berkata 


TOTW 


, j' fc jf 

ma kunna na'qilu au nasma'u kunna lau waqalu kablr(in) fidalaling ilia 

dalam tidaklah memikirkan atau mendengar kami seki- dan mere- yang dalam kecuali 

penghuni kami peringatan itu ranya ka berkata besar kesesatan 

.-—- 


saTr(i) li'ashabis 

n i i neraka yang bagi penqhuni 

” menyala-nyala 


:• © j^\ 


fa suhqal 
maka kebi- 


>L> <yj\ b\ 


bizambihim 
akan dosa 
mereka 


fa'tarafu 
maka mereka 
mengakui 


salrti) 
f 1 01 neraka yang 

*• menyala-nyala 


«« 


{ 12 } 


kabTr(un) wa ajrung magfiratuw 

yang dan ampunan 

besar pahala 


rabbahum yakhsyauna lazina innal- 

Tuhan takut orang-orang sesung- 

mereka yang guhnya 


| 


1 Qtilqulah 




li mm lOi to 








































































Surah Ke-67 


JuzKe-29 










IV dJUll 


onr 




VI 6 v^' W i £>i ftg 

a ia sudur(i) bizatis 'alTmum innahu bih(T) (ij)haru awij qaulakum wa asirru 

apakah {1 3} Haiam denaan Maha sesunqquh- denqannya nyatakan- atau perkataan dan raha- 

tidak 


sudur(i) 

dalam 

dada 


bizatis 'alTmum innahu bih(T) (ij)haru 

dengan Maha sesungguh- dengannya nyatakan- 
yang ada Mengetahui nya (dia) iah 


la?? huwal ' khahlri’u’i latlful wa huwal khalaq(a) man va'lamu ^ 


qaulakum 

perkataan 

kalian 

?>r 


wa asirru 
dan raha- 
siakanlah 


'lakumul ja'aia 

bagi menja- 

kalian dikan 

W 


lazT 

yang 


huwal 

Dia- 

lah 


{14} 


khablr(u) 

Maha 

Teliti 


latTful 

Maha 

Halus 


wa huwal khalaq(a) man ya'lamu 

dan mencip- y an g menge- 

Dia takan tahui 


S&l 4 \j y&t SfjSs j£fi 


nusyur(u) wa ilaihin 

dibangkit- dan ke- 

kan pada-Nya 




hiya faiza 

dia maka 

(bumi itu) tiba-tiba 


mir rizqih(i) 
sebagian dari 
rezeki-Nya 


wa kulu 
dan 

makanlah 


fi manakibiha 
disegala 
penjurunya 


famsyu 
maka ber- 
jalanlah 


zalulan 
mudah di- 
jelajahi 


arda 
bumi 



yakhsifa 
Dia akan 
kalian membenamkan 


* * 41 * » ^ f Kmk 

<Lits£ Cy* 

aihcifa ti\t fk-qamA'i man 'a'amtqturo 

i kalii 


ay 

bahwa 


fis-sama'i 
di langit 


mar| 

terhadap apakah kalian r*| ci 

Tuhan yang merasa aman 1 s 


T1 - 17 


h5-=ih5frn 1 '^laiknm vurcila av fis-sama'i man amintum am tamur(u) 


ha?iba(n) 
angin yang me- 
ngandung batu 


'alaikum 

atas 

kalian 


yursiia ay 
Dia akan bahwa 

mengirimkan 


fis-sama'i man gmirtfuro am tamur(u) 

di langit terhadap kalian me- atau- r*i g-» bergon- 

Tuhanyang rasa aman kah 1 5 cang 


cjyJI Jilj Op 7-^ ‘^5? 


fakaifa ming qablihim lazlna 
maka ba- sebelum orang-orang 

gaimana mereka_yang 


~i»i u ra 


kazzabal wa laqad nazlr(i) kaifa fasata'lamuna 

telah men- dan sungguh {1 /} peringatan-Ku bagaimana maka kelak kalian 
dustakan (kebenaran) akan mengetahui 


-v - it *><.*< Mil'll ,'\A s*\ 

^ ** & - — _ '***&$W ^0 _ _ \~/i\ l,= 


ma wayaqbidn(a) 
tidak dan menga- 
tupkannya 


?affatiw 
mengembang- 
kan sayap 


fauqahum 
(yang ada) 
diatas mereka 


ilat-tairi 

kepada 

burung 


V \J 

yarau awalam ^ 
mereka dan apakah figl 
perhatikan tidak 1 1 


naklr(i) kana 
kemurkaan- dia 
Ku 


» .< , s~\ \ «. £ >ru tl A, »> 


lazi hazal am man ba?Tr(un) 

yang ini atau sia- {19} Maha 

pa kah 


Melihat 


bikulii syai’im innahu rahman(u) illar- yumsikuhunna 

dengan segala sungguh Yang Maha kecuali menahan 

sesuatu Dia Pemurah mereka 

«V 


o} «£J o->- jA 

figurur(in) illi kafiruna inil rahman(i) mindunir yaqsurukum lakum juqdul huwa 

dalam kecuali orang-orang tidaklah Yang Maha dari selain (tanya dia dapat) bagi adalah dia 

tertipu kafir Pemurah menolong kalian kalian tentara 

T3 - 7 ~M “ — 7 W 


ijy J? ^4 y^JJ. sM' Cr 4 '^ 


'fi'utuwwiw iajju bal rizqah(u) amsaka in yarzuqukum lazi hazal am man 

dalam ke- mereka terus bahkan rezekinya Dia jika dia dapat mem- yang ini atau sia- roO} 

sombongan menerus menahan hori ro7olf i nakah i ^ 


beri rezeki kalian 


pakah 


-- D f* -— V# V»1 “ li ^ — ITT 

_*_* TV__- m^tUiUT ia/ 3 niifnrl'in^ 


sawiyyan yamsyl am may ahda 

tegap berjalan atau orang- lebih menda- 
orang pat pentunjuk 


'ala wajhihl mukibban yamsyl afamay wa nufur(in) 

atasmukanya terte- yang maka apa- {91} dan lari dari 
lungkup berjalan kah orang 1 * 


kebenaran 


c^i' is $m'U T ^ 

" uumti.r i-i'-ii-i innn'il/nm la^i huwa! , Mil /. v 


sam'a lakumus wa ja'aia aqsya’akum 

pende- bagi dan men- menumbuh- 

ngaran_kalian_jadikan kan 


lazi huwal qui mustaqlm(in) 

yang Dia- katakanlah {22} , nm iM m , 

Iah (muhammad) 11 yang lurus 


'ala ?ira(im 
diatasjalan 


m $ 3 ® sfe "n '& 

* ^ara'akiim lari huwa! nnl tasvktirun(a) aalllam ma wal-af'idah(ta) wal-absara 


’±ara'akum lazi huwa! qui tasykurun(a) qalilam ma wal-af'idah(ta) 

jadikan kalian yanq Dia- katakan- f 9^1 kalian bersyukur sedikit dan hati 

(sekali) 


wat-ab$ara 
dan peng- 
lihatan 


DergeraK fdn icmi ^ci\au; _ 

-- ' 

*{£ Di ljub & W &'<> dgrJ^4 

tkuntum ing wa'du hazal mata wayaquluna tuhsyarun(a) wa ilaihi fil-ardi 

kalian jika janji ini kapan dan mereka {24} kalian akan dan ke- di bumi 

(datangnya) berkata ,!l M "“ 


{24} 


tuhsyarun(a) 
kalian akan 
dikumpulkan 

V* 


wa ilaihi fil-ardi 

dan ke- di bumi 

pada-Nya 


“r - z to ~ 7«an TT* 1 * 77 i» 7. 77 

*}£ ui Sij iyi l 2 i J 5 ^ 

mubln(un) nazlrum ana wa innama 'iridallahi 'ilmu innamal qui ?adiqln(a) 


mubin(un) nazlrum ana wa innama 'iridallahi 
1 in sungguh di sisi Allah 

hanya tang kiamat) nya hanya 


nyata 


Peringatan 


?adiqln(a) 

r - yang Pemberi Aku dan sungguh di sisi Allah ilmu (ten- sesungguh- katakan- {951 orang-orang 

{ 20 / nyata Perinqatan hanya tang kiamat) nya hanya Iah 1 yang benar 




67.AL-MULK 

(Kerajaan) 


563 



13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau 
nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha Menge¬ 
tahui segala isi hati. 

14. Apakah (pantas) Allah yang mencip- 
takan itu tidak mengetahui? Dan Dia 
Mahahalus, Maha Mengetahui. 

15. Dialah yang menjadikan bumi untuk 
kamu yang mudah dijeiajahi, maka jela- 
jahilah di segala penjurunya dan makan¬ 
lah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan. 

Ancaman Allah kepada Orang-orang Kafir 

16. Sudah merasa amankah kamu, bahwa 
Dia yang di langit tidak akan membuat 
kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia 
terguncang? 

17. atau sudah merasa amankah kamu, 
bahwa Dia yang di langit tidak akan me¬ 
ngirimkan badai yang berbatu kepadamu? 
Namun kelak kamu akan mengetahui 
bagaimana (akibat mendustakan) per- 
ingatan-Ku. 

18. Dan sungguh, orang-orang yang se¬ 
belum mereka pun telah mendustakan 
(rasul-rasul-Nya). Maka betapa hebatnya 
kemurkaan-Ku! 

19. Tidakkah mereka memperhatikan bu- 
rung-burung yang mengembangkan dan 
mengatupkan sayapnya di atas mereka? 
Tidak ada yang menahannya (di udara) 
selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia 
Maha Melihat segala sesuatu. 

20. Atau siapakah yang akan menjadi bala 
tentara bagimu yang dapat membelamu 
selain (Allah) Yang Maha Pengasih? 
Orang-orang kafir itu hanyalah dalam (ke- 
adaan) tertipu. 

21. Atau siapakah yang dapat memberimu 
rezeki jika Dia menahan rezeki-Nya? Bah¬ 
kan mereka terus menerus dalam kesom- 
bongan dan menjauhkan diri (dari kebe¬ 
naran). 


22. Apakah orang yang merangkak de¬ 
ngan wajah tertelungkup yang lebih ter- 
pimpin (dalam kebenaran) ataukah orang 
yang berjalan tegap di atas jalan yang 
lurus? 

23. Katakanlah, "Dialah yang menciptakan 
kamu dan menjadikan pendengaran, 
penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. 
(Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur." 

24. Katakanlah, "Dialah yang menjadikan 
kamu berkembang biak di muka bumi, 
dan hanya kepada-Nya kamu akan dikum¬ 
pulkan" 

25. Dan mereka berkata, "Kapan (datang¬ 
nya) ancaman itu jika kamu orang yang 
benar?" 


26. Katakanlah (Muhammad), "Sesung- 
guhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) 
hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah 
seorang pemberi peringatan yang men- 
jelaskan." 




























































27. Maka ketika mereka melihat azab 
(pada hari Kiamat) sudah dekat, wajah 
orang-orang kafir itu menjadi muram. 
Dan dikatakan (kepada mereka), "Inilah 
(azab) yang dahulu kamu memintanya." 

28. Katakanlah (Muhammad), "Tahukah 
kamu jika Allah mematikan aku dan 
orang-orang yang bersamaku atau mem- 
beri rahmat kepada kami, (maka kami 
akan masuk surga), lalu siapa yang dapat 
melindungi orang-orang kafir dari azab 
yang pedih?" 

29. Katakanlah, "Dialah Yang Maha 
Pengasih, kami beriman kepada-Nya dan 
kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak 
kamu akan tahu siapa yang berada dalam 
kesesatan yang nyata." 

30. Katakanlah (Muhammad), "Terang- 
kanlah kepadaku jika sumber air kamu 
menjadi kering; maka siapa yang akan 
memberimu air yang mengalir?" 


AL-QALAM 

Makkiyyah 
Surah ke-68:52 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

BANTAHAN ALLAH TERHADAP TUDUH- 
AN-TUDUHAN ORANG KAFIR KEPADA 
NABI MUHAMMAD SAW 

Muhammad saw ,. Adalah Seorang yang 
BerakhlakMulia 

1. Nun. Demi pena dan apa yang mereka 
tuliskan, 

2. dengan karunia Tuhanmu engkau 
(Muhammad) bukanlah orang gila. 

3. Dan sesungguhnya engkau pasti 
mendapat pahala yang besar yang tidak 
putus-putusnya. 

4. Dan sesungguhnya engkau benar-be- 
nar, berbudi pekerti yang luhur. 

5* Maka kelak engkau akan melihat dan 
mereka (orang-orang kafir) pun akan me¬ 
lihat, 

6. siapa di antara kamu yang gila? 

7. Sungguh, Tuhanmu, Dia-iah yang 
paling mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya; dan Dia-lah yang paling 
mengetahui siapa orang yang mendapat 
petunjuk. 

Larangan Menaati Orang-orang yang Men¬ 
dustakan Kebenaran 

8. Maka janganlah engkau patuhi orang- 
orang yang mendustakan (ayat-ayat 
Allah). 

9. Mereka menginginkan agar engkau 
bersikap lunak maka mereka bersikap lu- 
nak (pula). 

10. Dan janganlah engkau patuhi setiap 
orang yang suka bersumpah dan suka 
menghina, 

11. suka mencela, yang kian ke mari me- 
nyebarkan fitnah, 

12. yang merintangi segala yang baik, 
yang melampaui batas dan banyakdosa, 

13. yang bertabiat kasar, selain itu juga 
terkenal kejahatannya, 

14. karena dia kaya dan banyakanak. ' 

15. Apabila ayat-ayat Kami dibacakan 
kepadanya, dia berkata, "(Ini adalah) do- 
ngeng-dongeng orang dahulu" 

845) Orang yang mempunyai anak dan kaya 
lebih mudah mendapat pengikut. Tetapi jika dia 
mempunyai sifat-sifat seperti tersebut pada ayat 13 
tidak boleh diikuti. 


< 3 $ & ££ tSif ijf j a 


fraf haial wa qTla 

yang inilah dan di- 

azab katakan 


—\T 

< 7 ^ Z' 

u*J 

ma'lya wa mam 
mflku yang 


kafaru lazina wujuhul si'at' 

kafir orang-orang wajah menjadi 

yang jelek 


zulfatag ra'auhu falammi 
dekat mereka me- maka 
iihatnya (siksa) ketika 


oj. jS 


ahlakaniyallahu 
Allah membi- 
nasakan aku 


-.«■ j* 3 

in ara'aitum qul 

jika apakah kalian katakanlah {27} 
perhatikan (muhammad) 


tadda'un(a) bihi 
meminta dengan- 

nya 


(di dunia) 


• kui‘|IUm 

kalian 


ti »\\ |'s ® • 7Ti A ^'T ' »t 


huwar qu i . . ailm(in) min'azabin 

Dia katakanlah {28} yang pedih dari azab 

(muhammad) 


kafirma 
orang-orang 
kafir 


yujirul 

menolong 


fa may 
maka sia¬ 
pa yang 


rabimana au 
Dia memberi atau 
kami rahmat 


- 0 - ww - 

£ i\ ' ^ . it s\ > > 


mubln(in) fidalalim 

yang (berada) dalam 
nyata kesesatan 


; -jS -1 4 \' 

ma'in(in) bima'im 
{30} yang dengan 
mengalir air 


huwa man fasatalamOna 

dia siapa maka kalian kelak 

akan mengetahui 


tawakkalna wa'alaihi bihi amanna rahmanu 

kami ber- dan ke- kepada- kami Yang Maha 
tawakal pada-Nya Nya beriman Pemurah 


;U Stk 7jU cH oj. j» 

wa'I'lL'i im famaw nani'an _I_i_ i.a 'ai-a'aittim mil 


ya't'ikum famay gauraq ma'ukum 

mendatang- maka siapa kering air kalian 
kan kalian yang 


asbaha ili ara'aitum 
menjadi jika apakah kalian 
perhatikan 


*> 

fn i 

qul 

kata- {29} 
kanlah 



rahfm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 








bimajnun(in) rabbika bini'mati ma aqta yasturun(a) wa ma wal-qalami nun 

{ 2 } orang gila (dari) Tuhanmu dengan tidakkah /*|} mereka dan apa yang demi Nun 

(Muhammad) nikmat kamu tulis pena 


/■“N 


obi? O oii 

'azlmtin) khuluqin la'ala wa innaka gaira mamnun(in) la'ajran laka wa inna 

{4} yang agung budi benar-benar dan sungguh J3} tidak ter- pahala bag! • dan 

perkerti diatas kamu (Muhammad) putus-putus kamu sungguh 

-**-V«- 

/> / »> > •£'< 

! J b-ln&iJ 

wa yub$irun(a) fasatubsiru 

rci dan mereka maka kelak kamu (muhammad) 

{ ■* alran rrualihat mofihat 


“W 


t&S c 


w 


~mw 


— - WB - 


huwa rabbaka 
Dia Tuhan- 


inna maftun(u) bi'ayyikumul 

sung- fgi yang siapa dian- 

guh_gila tara kalian 


- 3 -ugfo pa #r<h p 

fa la tuti'il hil-muhtaHin(a) ’alamu wa huwa 'an c^hTlihfh Halla u;™-.,, Vlamn 


bil-muhtadin(a) 


’a'lamu wa huwa 


maka janganlah { 7 } siapa yang men- lebih me- dan 

kamu menaati dapat petunjuk ngetahui Dia 


'aq sabllih (0 
dari 
jalan-Nya 


dalla 

sesat 


bimaq ’a'lamu 
terhadap lebih me- 
siapa yang ngetahui 


: hdlliu I I ICI lOuLI Ij«i, I !>ldpd yd flLj liyciOMUl 

kulla hallaffm wa la tuti' fayudhinun(a) lau tudhinu waddu mukazzibTn(a) 


mu'tadin 

melampaui 

batas 




kulla hallafim wa la tuti' fayudhinun(a) mu ... wauuu inuna^ikniua/ 

setiap orang yang dan janganlah kamu {9} maka mereka akan agar kamu (Muham- mereka me- /gi orang-orang yang 
bersumpah (Muhammad) menaati bersikap lunak mad) bersikap lunak nginginkan 1 5 mendustakan 

— vr it ->.7 

sjj/ ^ -£& 

manna'il binaimim(im) masysya'im hammazim mahin(in) I 

meng- fl 1} dengan (menyebar) berjalan pencela {*| Q} y an g hina 

halangi fitnah (kesana-kemari) 




fil-khairi 

kepada 

kebaikan 


^iJ 

wa bantn(a) 
dan 

anak-anak 


za maliw 

mempu- 
nyai harta 


<jo ol 

kana an g zamm(in) ba'dazalika 'utullim a§Tm(in) | 

dia bahwa {1 3 J terkenal sesudah itu kaku { 12 } (dan banyak) 

jahat kasar dosa 


/•% 

i SO ■ 

W 

{15} 


i ^6 eil ^ J 2 IS.-® 

a 

a- {14} 

!a 

jVfi.’ 1 1 

zJ^ 


asatlrul qala 

(ini adalah) dia berkata 
dongeng-dongeng 


ayatuna 

ayat-ayat 

Kami 



'alaihi tutla 

kepadanya dibaca¬ 

kan 

fiSBt MiidiJ s.ils cfiiinfj 


•iSSfe ®lr 
























































T 


Surah Ke - 68 


JuzKe-29 


*SA *_UJl 


0 10 


r\ jjJU} 


-W- Tl- T1- ITT" -:- 

ii fiu |X j^jC Si 3 yj£$& XI 


_ x • ' - - 

aqsamu ii jannah(ti) ashabal balauna kama balaunahum inna 'alal-khurtum(i) sanasimuhu 

mereka ketika kebun pemilik Kami sebagai- telah uji sungguh {16} (pada) kelak kami beri 

bersumDah uji mana mereka Kami belalai ia tanda 

W w ¥• 

•ill )££ y™ 1 ijlnjai 

'aPaiha fa tafa wa la wactainfinfa^ milava?;rinniinnat 


miTrabbika ta'ifum 

dari kepungan 

Tuhanmu (bencana) 


'a la i ha 
atasnya 
(kebun) 


fa tafa 
maka me- 
ngepung 


{18} 


wa la yastasnun(a) 
tetapi mereka r<% 

menyisihkan 1 5 


musbifiTn(a) layasrimunnaha 

dipagi hari sungguh mereka 

akan memetiknya 


-v-—^-“ «ar 

<jl ' Hy * v ^ / * Cxsw»lA \'V; yi5 

inSit mi ichihTnfa'i fa+anadan IfaR-sarimfil fa'ashahat na'imun(a) W3 hun 

{ 19 } 


anig 
bahwa {21} 


musbihTn(a) 

dipagi 

hari 


fa tanadau 
maka mereka /-j/vi 


saling panggil 


kas-sarTm(i) 
seperti sudah 
dipotong 


fa'asbahat 
maka jadilah 


na'imun(a) wa hum 
tidur dan 

mereka 


yatakhafatun(a) wahum fanfalaqu $arimTn(a) Ikuntum ing 'ala harSikum (ig)dO 

{23} ' saling dan maka mereka {22} (hendak) kalian jika ke kebun pergilah 

berbisik mereka pergi memetik (hasil) kalian pagi-pagi 

K 


i 3 p ii 


falamma qadirin(a) 'ala barding wa gadau misktn(uw) 

maka {25} orang-orang untuk men- dan mereka {24} orang 
tatkala yang mampu cegah pergi pagi-pagi 1 miskin 


'alaikurrs yauma la yadkhulannahal al 
atas hari jangan me- bah 

kalian ini masukinya wa 


<< > <,;• . ,t> < >4 roVif i i". t4i- x 

<jjl j)i 'Ak-j' Jld v™ • oj * jj £ J? S -opUaJ uj. Ijtt U 

aaul alam 'ausatuhum qala mahrumun(a) nahnu bal !adallun(a) inna qalu ra’s 


^ r pt r-tfi 

'aqui alam * ausatuhum qala mahrumun(a) nahnu bal T !adallun(a) inna qalu ra’auha 

aku ka- tidak- pertengahan berkata {27}dihalangi (tdk mem- kita bah- {26} orang-orang sungguh mereka mereka 
takan kah diantara mereka peroleh apapun) kan yang sesat kami berkata melihatnya 

«• VM 


W 




kan 

IT 


J-ils 

fa'aqbala zalimln(a) kunna inna rabbina subhana qalu ia tusabbihun(a) lau lakum 

maka ber- {29} orang-orang kami sungguh Tuhan Maha mereka {28} kalian tidak meng- bagi 
hada pan _ yang zalirri _ kam i kami Suci berkata _ bertasbih _ apa kalian 


- —^ H u T4w : 

, ^ <2>- .< '?< '\ liber ' ~s\s »>> 

/ bo bj. * v ^' 

inn^ A I Ti \ntal5iuaiYiMnb^ 'ata Ka'Hiw ha'rliikiim 


asa 

mudah- {31} 
mudahan 


TI 


tagln(a) kunna inna yawailana qalu yatalawamun(a) 

melam- kami sungguh aduh ce- mereka pUj saling 

paui batas kami laka kami berkata mencela 

vm n d 


'ala ba'diy ba'qluhum 
atas sebagian sebagian 

yang lain mereka 

ar 

y 

wa la'azabul 'azab(u) kazalikal , , ragibun(a) ila rabbina inna min ha khairam yubdilana ay mbbpna 

■ • ■ 1 1 1 -- - M - i! ban- 


0 Sj^C %Js % 6 ?- Qj 2 ai B 


dan sung- azab 
guh azab 


demi- {32} mengharap kepada sungguh dari- (yang) lebih mengganti ban- Tuhan 
kianlah (ampunan) Tuhan kami kami n Y a baik kami wa kami 

19 - W - -" 


na'Tm(i) jannatin 'inda rabbihim lil-muttaqina inna ya'lamun(a) kanu lau akbar(u) akhirati 

kenik- surga (yang disisi Tuhan bagi orang-orang sesung- {33} mengetahui mereka jika lebih akhirat 
matan penuh)mereka_yang bertakwa guhnya besar 


f f © -3 %j&f '3 


ambil keputusan 


bagi kalian orang yang berdosa 


s*s 


am tahkumun(a) kaifa ma lakum kaf-mC^rimln(a) muslimlna afanaj'alul 

atau f36T kalian meng- bagaimana mengapa fact seperti orang- orang-orang maka patutkah 

1 ■* hani l-alian ^rann \rann horrlnu Id Am kami jadikan ^ ^ 


(jUbi f'll j|d Oj. ^ yd 

aimanun lakum am takhayyarun(a) lama fihi lakum inna tadrusun(a) fihi kitabuq lakum 

sumpah bagi atau {38} kalian apa di da- bagi sung- {37} kalian di da- kitab bagi 

kalian memilih yang lamnya kalian guh mempelajari lamnya kalian 


Islam 

rv 


1 © 3 E s ^2 a % & 

ayyuhum salhum tahkumun(a) lama lakum inna qiyamati ilayaumil baligatun 'alaina 

siapa diantara tanyakan pada {39} kalian apa bagi sung- kiamat sampai teguh atas 

mereka mereka putuskan yang kalian guh hari kami 


—- WB - W9~ fVB - ^ 

& a hM rfi p. ?(& '*(& 

r sadiqin(a) kanu ing bisyuraka'ihim falya'tu syuraka'(u) lahum am rAfn zalmfun) bizalika 

{4l} orang-orang mereka jika dengan sekutu- maka da- sekutu- bagi atau l4Uf (yang) bertang- dengan 

yang benar 


ing bisyuraka'ihim falya'tu syuraka'tu) lahum am rAfn zalmfun) 

jika dengan sekutu- maka da- sekutu- bagi atau (yang) bertang- 
sekutu mereka tanganlah s ^ utu . mere ^ a gungjawab 


bizalika 

dengan 

itu 


T*I II 


© by>l'i <jU.> JZg 


{42} 


fala yastati'un(a) 
maka mereka 
tidak mampu 

~ ikhfA*. m 

■* “ 



ilas-sujudi 

untuk 

bersujud 


wa yud'auna 
dan mereka 
diseru 


an "■aqiw 

dari betis 


yuksyafu 

disingkap 


*■ amiknafi. 

Mlm. 

► GunriDtl 



rtlasll 

MAiicJ Sifali TuWltAH 

IV *OITTTl 



68.AL-QALAM 

(Pena) 


565 




16. Kelak dia akan Kami beri tanda pada belalai 
(nya)S46) 

ALLAH SWT. TELAH MENIMPAKAN COBAAN KE¬ 
PADA ORANG-ORANG KAFIR SEBAGA1MANA 
YANG DITIMPAKAN KEPADA PEMILIK-PEMILIK 
KEBUN 

17. Sungguh, Kami telah menguji mereka (orang 
musyrik Mekah) sebagaimana Kami telah menguji 
pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah 
pasti akan memetik (hasil)nya pada pagi hari, 

18. tetapi mereka tidak menyisihkan (dengan 
mengucapkan, "Insya Allah"). 

19. Lalu kebun itu ditimpa bencana (yang datang) 
dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. 

20. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam 
yang gelap gulita,S*7) 

21. lalu pada pagi hari mereka saling memanggii. 

22. "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu 
hendak memetik hasil." 

23. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik- 
bisik. 

24. "Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin 
masuk kedalam kebunmu." 

25. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan 
niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal 
mereka mampu (menolongnya). 

26. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka 
berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang- 
orang yang sesat, 

27. bahkan kita tak memperoleh apapun." 

28. Berkatalah seorang yang paling bijak di 
antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan 
kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih 
(kepada Tuhanmu)."^ 4 '*' 

29. Mereka mengucapkan, "Mahasuci Tuhan kami, 
sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim." 

30. Lalu mereka saling berhadapan dan saling 
menyalahkan. 

31. Mereka berkata, "Celaka kita! Sesungguhnya 
kita orang-orang yang melampaui batas. 

32. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti 
kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik 
daripada yang ini, sungguh, kita mengharapkan 
ampunan dariTuhan kita. 

33. Seperti itulah azab (di dunia). Dan sungguh, 
azab akhirat lebih besar sekiranya mereka 
mengetahui .849) 

ALLAH SEKALI-KAL! TIDAK MENYAMAKAN 
ORANG-ORANG YANG BAIK DENGAN ORANG- 
ORANG YANG BURUK 

34. Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa 
(disediakan) surga yang penuh kenikmatan di sisi 
Tuhannya. 

35. Apakah patut Kami memperlakukan orang- 
orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa 
(orang kafir)?850) 

36. Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagai¬ 
mana kamu mengambil keputusan? 

37. Atau apakah kamu mempunyai kitab (yang 
diturunkan Allah) yang kamu pelajari? 

38. sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja 
yang ada di dalamnya. 

39. Atau apakah kamu memperoleh (janji-janji 
yang diperkuat dengan) sumpah dari Kami, yang 
tetap berlaku sampai hari Kiamat; bahwa kamu 
dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)? 

40. Tanyakanlah kepada mereka, "Siapakah di 
antara mereka yang bertanggung jawab terhadap 
(keputusan yang diambil itu)?" 

41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu- 
sekutu? Kalau begitu hendaklah mereka menda- 
tangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang- 
orang yang benar. 

42. (Inqatlah) pada hari ketika betis dising- 
kapkan.851) dan mereka diseru untuk bersujud; 
maka mereka tidak mampu, 852) 

846) Yang dimaksud dengan "belalai" disini 
ialah hidung. Dipakai kata belalai di sini sebagai 
penqhinaan. 

8477 Maka terbakarlah kebun itu dan tinggallah 
arang-arangnya yang hitam seperti malam. 

848) Mensyukuri nlkmat-Nya dan tidak meniatkan 
sesuatu yang bertentanqan dengan perintah Allah 
seperti: meniatkan tidak akan memberi fakir miskin. 

849) Allah menerangkan bahwa Dia menguji 
penduduk Mekah dengan menganugerahi nikmat 
yang banyak untuk mengetahui apakah mereka 
bersyukur atau tidak, sebagaimana Allah telah 
menguji pemilik-pemilik kebun. Akhirnya pemilik 
kebun itu insaf dan bertobat kepada Allah. Demikian 
pula penduduk Mekah yang kemudian menjadi insaf 
dan masuk Islam berbondong-bondong setelah 
penaklukan Mekah. 

850) Maksudnya, sama tentang balasan yang 
disediakan Allah untuk mereka masing-masing. 

851) Menggambarkan keadaan orang yang sedang 
ketakutan yang hendak lari karena hebatnya huru- 
hara hari kiamat. 

852) Mereka diminta sujud itu adalah untuk menguji 
keimanan mereka padanal mereka tidak sanggup faqi 
karena persendian tulang-tulang mereka telan leman 
dan azab sudah mengepung mereka. 
























































M 


566 


69. AL-HAQQAH 

(Hari Kiamat) 


43. pandangan mereka tertunduk ke bawah, 
diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu (di 
dunia) mereka telah diseru untuk bersujud 
waktu mereka sehat (tetapi mereka tidak 
melakukan). 

44. Maka serahkanlah kepada-Ku (urusannya) 
dan orang-orangyang mendustakan perkataan 
ini (Al-Qur'an). Kelakakan Kami hukum mereka 
berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka 
ketahui, 

45. dan Aku memberi tenggang waktu kepada 
mereka. Sungguh, rencana-Ku sangat teguh. 

46. Ataukah engkau (Muhammad) meminta 
imbalan kepada mereka, sehingga mereka 
dibebani dengan hutang? 

47. Ataukah mereka mengetahui yang gaib, 
lalu mereka menuliskannya? 

48. Maka bersabarlah engkau (Muhammad) 
terhadap ketetapanTuhanmu, dan janganlah 
engkau seperti (Yunus) orang yang berada 
dalam (perut) ikan ketika dia berdo'a dengan 
hati sedih. 

49. Sekiranya dia tidak segera mendapat 
nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampak- 
kan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. 

50. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikan- 
nya termasuk orang yang saleh. 

51. Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir- 
hampir menggelincirkanmu dengan pandang¬ 
an mata mereka, ketika mereka mendengar Al- 
Qur'an dan mereka berkata, "Dia (Muhammad) 
itu benar-benar orang gila." 853 ) 

52. Padahal Al-Qur'an itu tidak lain adalah 
peringatan bagi seluruh alam. 


AL-HAQQAH 

Makkiyyah 
Surah ke-69 ‘52 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

KEPASTIAN ADANYA HARI KIAMAT 

Orang-orang yang Mendustakan Kebenaran 
Pasti Binasa 

1. Hari Kiamat, 854) 

2. apakah hari Kiamat itu? 

3. Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? 

4. Kaum Samud, dan 'Ad telah mendustakan 
hari Kiamat 855) 

5. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibi- 
nasakan dengan suara yang sangat keras, 856) 

6. sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibina- 
sakan dengan angin topan yang sangat dingin, 

7. Allah menimpakan angin itu kepada mereka 
selama tujuh malam delapan hari terus-mene- 
rus; maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu 
itu mati bergelimpangan seperti batang-ba- 
tang pohon kurma yang telah kosong (lapuk). 

8. Maka adakah kamu melihat seorang pun 

yang masih t ersisa di antara mereka?857) _ 

853) Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, 
seseorang dapat membinasakan hewan atau manusia 
dengan menujukan pandangannya yang tajam. Hal ini 
henaak dilakukan pula kepada Nabi Muhammad saw., 
tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari 
bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al- 
Ma'iaah ayat 67. Kekuatan pandangan mata itu pada 
masa sekarang dikenal dengan hipnotis. 

854) Ai-ljaqqah menurut bahasa berarti "yang pasti 
terjadi", hari kiamat dinamai Al-tfaqqah karena pasti 
terjadi. 

855) Al-Qari'ah menurut bahasa berarti "yang 
menggetarkan hati," hari kiamat dinamai Al-Qari'ah 
karena menggetarkan hati. 

856) Petir yang sangat keras yang menyebabkan suara 
yang mengguntur aapat menghancurkan. 

857) Mereka habis dinancurkan sama sekali dan tidak 
punya keturunan. 





bjjLu Pj *3*“ 

sahmuruiij wahum ilas-sujudi yud'auna kanu waqad zillah(tun) tarhaquhum ibsaruhum khasyi'atan 

sehat dan untuk diseru mereka dan kehinaan menimpa pandangan tertunduk 

mereka bersujud sungguh mereka mereka 


^02 

min haiSu 
dari arah 




sanastadrijuhum hadteO) bihazal yukazzibu wamay 

kelak kami akan menarik perkataan dengan mendus- dan orang 

mereka berangsur-angsur (Al-Quran) ini takan yang 


fa zarnl 

maka biar- {43} 
kan kami 


fahum ajran tas'aiuhum am matln(un) kaidl inna lahum wa umll la ya'lamun(a) 

lalu upah kamu min- atau {45} (sangat) tipu sesungguh- bagi dan aku beri {44} (yang) tidak 
mereka ta mereka _ teguh dayaku nya mereka w aktu _ 


mereka ketahui 


TV IV 




gaibu 'igdahumul am musqalun(a) mim rnagramim 

dibebani dari utang 


fa$bir 
maka ber- f47l 


yaktubun(a) 

menulis¬ 

kannya 


fahum 

lalu 

mereka 


yang 

gaib 


'ir|dahumul am 

disisi atau {46} 
mereka 


lau la makzum(un) wa huwa nada t7 hutO) ^ kasahibil walatakung rabbika lihukmi- 

kalau fAQx sedang ber- dan dia ber- ke- (dalam perut) ikan seperti yang dan janganiah Tuhanmu terhadap 
tidak sedih hati dia doa tika (Nabi Yunus) tinggal kamu menjadi (Muhammad) ketetapan 


W9 


V* 


IT 


rabbuhu fajtabahu ^ mazmum(un) wa huwa bil'arai'”* lanubiza mirrabbihl ni'matum tadarakahu arj 
Tuhan- lalu me- f49> (dalam kege- dan pada tanah tentu dia di- dari nikmat mendapat- bah- 

nya milihnya 1 J lapan) tercela dia _ tandus campakan Tuhannya kan nya 


bl'aSsarihim'* 
dengan pan¬ 
dangan mereka 


ir 


lj \j& o)j 

minas-salihin(a) faja'alahu 

{50} termasuk orang yang maka dia men- 
saleh jadikannya 


layuzliqunaka 
akan mengge- 
lincirkan kamu 


kafaru 

kafir 


lazina yakadul wa iy 
orang-orang hampir- dan 
yang hampir sungguh 


m % ^ ^11 ft 

li!-'alamln(a) zikrul ilia huwa wa ma lamajnun(un) innahu wayaquluna zikra sami'uz lamma 

{52} bagise- peringatan kecuali ia dan {51} benar-benar sungguh dan mereka per- mereka tatkala 
luruhalam tidak orang giia dia berkata ingatan mendengar 


0 C ^ 



rahim 
Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


s 0 && % O me O m 


Samudu kazzabat 
Samud telah men¬ 
dustakan 


{3} 


mal-haqqah(tu) adraka wa ma mal-haqqah(tu) 

apakah hari kamu dan {2} apakah hari 

Kiamat itu mengetahui apakah Kiamat itu 


al-haqqah(tu) 

{1} ^ Hari 


1 0 ^ 5MSE £S eg 0 


wa 

dan rci 

adapun *■ J 


bit-tagfyah(ti) 
oleh suara 
keras 


fa’uhltku 
maka mereka 
dibinasakan 


samud u 
Samud 


fa’amma 

maka 

adapun 






'alaihim 

atas 

mereka 


sakhkharaha 
dia menimpa¬ 
kan nya 


{ 6 } 


'atiyah(tin) 

(dan) sangat 
kencang 


$ar$arin birihiq 

yang sangat oleh 

dingin angin 


fa'uhliku 
maka mereka 
dibinasakan 


'adurj 

'Ad 


- - I- W -3- li --- 

jFy* 4 ^ U^>- ^LjI JILJ 

_ . /- r ^__ _ £_ j. -- 1 l., . 6^rvt5r\i\/Tl’i I #5lim 


§ar'a fiha qauma 

bergelimpangan pada kaum ('Ad) 
waktu itu 


St* ’sly jUv&l 



fa taral husumaq ayyamin 

maka kamu terus- hari 

melihat menerus 


wa samaniyata layaliw sab'a 

dan malam tujuh 

delapan 


mim baqiyah(tin) 
{gj dari yang 


lahum 

diantara 

mereka 


tara fahal 

kamu maka r-y\ 

melihat apakah 1 5 


khawiyah(tin) nakhlin 
tumbang kurma 


a'jazu ka'annahum 

batang seakan-akan 

mereka 


IBNssis&i 



Qatt|ft(ah ||Q| rvr^rfl im/h 

n.ia»r^ _ J. W«)(b Mwtuul 

wn<|d l4thtt 




bil-qari'ah(ti) wa 'adum 
{4} terhadap hari dan 'Ad 

kiamat 
































































Surah Ke - 6? 


JuzKe-29 


■w sSD-i 


otv 


r<\ jjJU; 


rasula 

Rasul 


1 ^ oujs^jkJIj 0^5, 


fa'a$au " bil-khati'ah(ti) wal-mu'tafikatu 
maka mereka fgi karena kesalahan- dan negeri-negeri 
mendurhakai kesalahan yang runtuh 

W 


qablahu wa mang 
sebe- dan orang- 

lumnya orang yang 


fjr'aunu wa |aa 

Fir'aun dan telah 

datang 


—-- - wm - ww — wtr - H 


fil-jariyah(ti) 
da lam kapal 


bamalnakum 
Kami bawa 
kalian 


tagal lamma inna rabiyah(tan) akhzatar fa’akhazahum rabbihim 

naik tatkala sungguh r«i qi yang (dengan) maka Dia menyiksa Tuhan 

Kami *• 1 keras siksaan mereka mereka 


fiS-?uri 

sangkakala 


T» H 


'4? \'0> oil 


1*1 




fa'iza 


w^'syah(tun'i uzunuw wa ta'iyaha tazkirataw lakum 


linaj'alaha 


t££^3 SE»0 


nufikha , . . , . , 

ditiuD maka {*| 2} menjaga telinga dan men- peringatan bagi karena Kami akan {*| 1} 
p apabila jaganya kalian jadikan dia 1 1 


* 


Ay\ y i'' 

L Vf? ki-Jli 

\y v , -. 


^«r: 

® W?3 ^ 

wahidah(taq) dakkataw fadukkata 
/ 14 } sekali kehan- lalu dihancur- dan gunung 

1 ■* curan kan keduanya gunung 


wal-jibalu 


ardu 

bumi 


li nr 

aS&Ij 

vvahiyah(tuw) yauma'iziw fa biya 

lemah pada hari itu maka 

(rapuh) dia 


wa humilatil vvahidah(tuw) nafkhatuw 

dandi- fvai sekali tiupan 

angkat *■ 


’***.*' .O. 'tt'-YX l \ 


Y> ~ \ *><»<; 

(*41^ 

$amaniyah(tun) yauma'izin fauqahum 
delapan pada hari di atas 

ini mereka 


sama'u waqsyaqqatis waqi'ah(tu) waqa'atil fayauma’iziw 

langit dan terbelah {*| 5} hari terjadilah maka pada 

kiamat 

uarw 


hart itu 




>6*xy, * ' 


rabbika 'arsya 

Tuhan- 'Arsy 

mu 


wa yahmilu 
dan membawa 


'ala arja'iha 
di penjurunya 


wal-ma!aku 
dan malaikat ^ gj 


<35 > 


i>* 


n A . 


"W 

i r.-v't •. r,,-* 

; a-9>. 








utiya man 

diberikan orang 

yang 

ia 


fa'amma khafiyah(tun) mingkum la takhfa 

maka { 13 } tersem- dari tidakber- 


adapun 


bunyi 


kalian 


tu'raduna 

kalian 

dihadapkan 


sembunyi 

- IV - W - *W ' V*V vs . 

\ > > *'Y >- t / *T S ‘ Sf 1C Y>' : \ *AaY A-*' '<^ 

^ 0^1 Ui’OV rjb» 


yauma iziri 

pada hari {17} 


mulaqin annl zanaqtu 

menemui bahwaaku aku 
yaktn 


inm kitabiyah 

sungguh {19} kitabku 


ra u 

bacalah 


ha'umuq fayaqulu biyamlnihT kitabahu 

marilah maka ia disebelah kitab- 
berkata kanannya nya 


0 

'aliyah(ting) 

{22} yang tinggi 




/>< 


fi jannatin 
dalam surga 


radiyah(tin) 

011 y an g 

diridhoi 

w 


fiTsyatir 

dalam 

kehidupan 


fa huwa 
maka dia 


hisabiyah 
nm perhitungan 
(akhirat) 


W fi w 

Si ■©■ t^tj ^ 0 ^ 


fil-ayyamil aslaftum bima hani’am wasyrabu 

pada hari-hart kalian lalui dengan dengan penuh dan 

apa yang kepuasan mtnumlah 


kulu daniyah(tun) 

makanlah {23} dekat 


o,i i gk 53 

kitabiyah uta lam ya laitanl fayaqulu bisyimalihl kitabahu utiya man wa amma khaliyah(ti) 

kitab diberikan (lebih alangkah maka dia disebelah kitabnya diberi orang dan {24} telah 

(ini) aku baik) tidak baiknya aku berkata kirinya yang adapun_lalu 


qutufuha 

buah- 

buahannya 


sM <: ^8^ Jt jSI 


ma agna 
tidak memberi 
manfaat 


{27} 


^8^ 

qsdiyah(ta) kanatil ya laitaha ma hisabiyah adri wa lam 

putusan (jika) dia alangkah {26} bagaimana aku menge- dan {25} 
(akhir) menjadi baiknya 1 a perhitunganku tahut tidak 


^ "0^ Oli 

' Anmmil fa rti iltfihnn k-hii?nhii cnlfsnix/ah 'anni halaka maiivah 'ai 


1 jahlma Surnmal fagulluh(u) khuzuhu 

{ke dalam) kemu- tsWj lalu beleng- tangkap {29} 

nerakaJahim dian gulah dia dia 

u - 


sultaniyah 'annl halaka maliyah 

kekua- dariku telah {28} hartaku 

saan binasa 


a 


. . . -v<i-: — ^ , __ _ 

Qji oj w 

innahu faslukuh(u) zira'aq sab'una zar'uha fi silsilatiq summa 

sung- {32} makabelit- hasta tujuh puluh (yang) (ke) dalam kemu- {31} 

guhdia _ kanlah dia _ panjan gnya 


dian 


» is£0>' e.U> ^Vj iy&t 

^ : a I rT MA 11 iu«% 1 , T^U a rrl^li I ^l\ k i H-L k i I \ % JTI I'm I I I 


miskln(i) 



fdg^m 

lastfiaMrtah, 
Mttta jSrvT •satn. 
Wutaij*, Itoalo 


'azlm(i) billahil ia yu'minu 
Yang Maha kepada Allah tidak 
Besar beriman 

MrtrffJ Ja’tt mumfasi'l 

jite iwuirt^sii 
vo«ul <1 lorfnn 

1 QulJPJ Madd Fare* 



69. AL-HAQQAH 
(Hari Kiamat) 


567 


& 


9. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang 
yang sebelumnya dan (penduduk) negeri- 
negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalah¬ 
an yang besar.858) 

10 . Maka mereka mendurhakai utusan Tuhan- 
nya, Allah menyiksa mereka dengan siksaan 
yang sangat keras. 

11. Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke 
gunung), Kami membawa (nenek moyang) 
kamu 859 ) ke dalam kapal, 

12. agar Kami jadikan (peristiwa itu) sebagai 
peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan 
oleh telinga yang mau mendengar. 

Peristiwa-peristiwa di Waktu Terjodinyo Hari Kiamat 

13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,®0) 

14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, 
lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. 

15. Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat, 

16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu 
langit menjadi rapuh. 

17. Dan para malaikat berada di berbagai 
penjuru langit. Pada hari itu delapan malaikat 
menjunjung 'Arsy (singgasana) Tuhanmu di 
atas (kepala) mereka. 

18. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada 
Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun dari kamu 
yangtersembunyi (bagi Allah). 

Saat Berhisab dan Peristiwa-peristiwa Berikutnya 

19. Adapun orang yang kitabnya 86 ! ) diberikan 
di tangan kanannya, maka dia berkata, 
"Ambillah, bacalah kitabku (ini)." 

20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa (suatu 
saat) aku akan menerima perhitungan terha- 
dap diriku. 

21. Maka orang itu berada dalam kehidupan 
yang diridai, 

22. dalam surga yang tinggi, 

23. buah-buahannya dekat, 

24. (kepada mereka di katakan), "Makan dan 
minumlah dengan nikmat karena amal yang 
telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah 
lalu." 

25. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan 
di tangan kirinya, maka dia berkata, "Alangkah 
baiknya jika kitabku (ini) tidak diberikan kepa- 
daku. 

26. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana 
perhitunganku, 

27. Wahai, kiranya (kematian) itulah yang me- 
nyudahi segala sesuatu. 

28. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. 

29. Kekuasaanku telah hilang dariku." 

30. (Allah berfirman), "Tangkaplah dia lalu be- 
lenggulah tangannya ke lehernya." 

31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api 
neraka yang menyala-nyala. 

32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang 
panjangnya tujuh puluh hasta. 

33. Sesungguhnya dialah orang yang tidak 
beriman kepada Allah Yang Mahabesar. 

34. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) 

untuk memberi makan orang miskin. _ 

858) Umat-umat dahulu yang menginqkari nabi- 
nabi seperti kaum Saleh, kaum Syu’aib dan Iain-lain 
dan negeri-negeri yang dijungkirbalikkan ialah 
negeri-negeri kaum Luf. Sedangkan kesalahan yang 
dilakukan mereka ialah mendusfakan para rasul. 

8591 Yang dibawa dalam kapal Nabi Nuh untuk 
diselamatkan ialah keluarga Nabi Nuh dan orang- 
orang yang beriman, tidak termasuk anaknya yang 
durhaka. 

860) Tiupan pertama yang pada waktu itu seluruh 
alam menjadi hancur. 

861) Catalan amalan perbuatan. 



















































| 70. AL-MA'ARIJ 

568 i (Tempat-tempat Naik) 


35. Maka pada hari ini di sini tidak ada 
seorang teman pun baginya. 

36. Dan tidak ada makanan (baginya) kecuali 
dari darah dan nanah. 

37. Tidak ada yang memakannya kecuali 
orang-orang yang berdosa. 


AL-QUR'AN BENAR-BENAR WAHYU ALLAH 


38. Maka Aku bersumpah demi apa yang 
kamu lihat, 

39. dan demi apa yang tidak kamu lihat. 

40. Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) benar-be- 
nar wahyu (yang diturunkan kepada) Rasul 
yang mulia, 

41. dan ia (Al-Qur'an) bukanlah perkataan 
seorang penyair. Sedikit sekali kamu ber- 
iman kepadanya. 

42* Dan bukan pula perkataan tukang te- 
nung. Sedikit sekali kamu mengambil 
pelajaran darinya. 

43. la (Al-Qur'an) adalah wahyu yang 
diturunkan dariTuhan seluruh alam. 

44. Dan sekiranya dia (Muhammad) meng- 
ada-adakan sebagian perkataan atas (nama) 
Kami, 

45. pasti Kami pegang dia pada tangan 
kanannya.S62) 

46. Kemudian Kami potong pembuluh jan- 
tungnya. 

47. Maka tidak seorang pun dari kamu yang 
dapat menghalangi (Kami untuk menghu- 
kumnya). 

48. Dan sungguh, Al-Qur'an itu pelajaran 
bagi orang-orang yang bertakwa. 

49. Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa 
di antara kamu ada orang yang mendusta- 
kan. 

50. Dan sungguh, Al-Qur'an itu akan me- 
nimbulkan penyesalan bagi orang-orang 
kafir (di akhirat). 

51* Dan sungguh, Al-Qur'an itu kebenaran 
yang meyakinkan. 

52. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) 
nama Tuhanmu Yang Mahaagung. 



ALVIA'ARIJ 

Makkiyyah 

Surah ke-70:44 aya 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KEPASTIAN DATANGNYA AZA8 KEPADA 
ORANG-ORANG KAFIR 

1. Seseorang bertanya tentang azab yang 
pasti terjadi, 

2. Bagi orang-orang kafir, yang tidak seorang 
pun dapat menolaknya, 

3. (Azab) dari Allah, yang memiliki tempat- 
tempat naik. 

4. Para malaikat dan Jibril naik (menghadap) 
kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan 
lima puluh ribu tahun.863) 

5. Maka bersabarlah engkau (Muhammad) 
dengan kesabaran yang baik. 

6. Mereka memandang (azab) itu jauh 
(mustahil). 

7. Sedang Kami memandangnya dekat (pas¬ 
ti terjadi). 

8. (Ingatlah) pada hari ketika langit menjadi 
bagaikan cairan tembaga, 

9. dan gunung-gunung bagaikan bulu (yang 
beterbangan), 

10. dan tidak ada seorang teman karib pun 
menanyakan temannya, 

862) Kami beri tindakan sekeras-kerasnya. 

863) Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan 
memakan waktu satu hari. Apabila dilakukan oleh 
manusia, memakan waktu lima puluh ribu tahun. 


Surah Ke-70 


\L*JLI 




r<\ 


lataZKiratuI wa innahu bSjizinta) 

(sebagai) dan sungguh {47} orang-orang yang 
peringatan di (Al-Quran) 1 J menghalangi 

19 


I*) 

I '< \ t j, I* * U, *”■ /;l\ ill *£ 145; *1* 1 m h a I 11 fa 




la ya'kuluhu 
tidak me¬ 
makannya 


{36} 




min gislln(il) 
darah ber- 
campur nanah 


ilia 

kecuali 


wa IS ta'amun barmm(uw) 

dan tidak /qci seorang 
l*-* teman (pun) 


makanan 


w 


latub$irCm(a) 
{39} tidak kalian 




hShunS yauma lahul fa iaisa 
disini hari baginya maka 
tidak 




warns T tub$irun(a) bimS lfalSuqsimu 
dan (dengan) { 33 } kalian dengan maka Aku 

apa yang lihat apa yang bersumpah 


illahkhsti'anta) 
kecuali orang-orang 
yang berdosa 


w 0 &.J U>Q? <*4 

mStu'minun(a) qalilam syS'ir(in) biqauli huwa wama kaiimfiwj rasOling Isqaulu innahi 


innaho 


{41 } a P a y an 9 

kalian imani 


syS'ir(in) biqauli huwa wama kartmHw] raisflling ~~1 - 

seorang dengan dia dan /vim “ Rasul benar-benar sungguh 

■ ' 1 yang mulia perkataan ia 


acviqiiy uciiyoM uia ■ 

penyair perkataan (Al-Quran) bukan 


'» '\ 1 (i ^ - U V*? ££*l * < f- <S' 

waiau J Slamin(a) mirrabbil taruflum ma tazakkarun(a) aalllam kshtnfini walSbiaauli 


wa lau 
dan 
andai 


J Slamin(a) 

r^Qi semesta 

alam 


mir rabbil 
dari 
Tuhan 


tanzflum 

ditu¬ 

runkan 


{42} 


<23 




ma tazakkarun(a) 
kalian ambil 
pelajaran 


qalilam 

sedikit 

sekali 


kahin(tn) wa IS biqauli 
dukun dan bukan 
perkataan 


laqafa'nS 

Kami 

potong 


f 59 




Summa 


bfl-yamln(i) 
kemu- {45} . dengan 
dian tangan kanan 


minhu 

dari¬ 

nya 


4 */ 4 ^ 4 ^ 

la'akhaznS aqSwil(i) 

niscaya Kami {44} perkataan 


ba'clal 'alainS taqawwala 

sebagian atas dia mengarang 

Kami perkataan 


L «3 uujjl 


J anhu 

dari¬ 

nya 


■’os 

min ahadin mmgkum 


dari 

seorang 

V« 


dari 

kalian 


famS watln(a) minhul 

maka {46} urat dari- 
tidak jantungnya nya 


ir^ ^4 j \£s ol ct&A, 

wa inns lihmuttaqln(a) 

dan sungguh {48} bagi orang- orang 
Kami yang bertakwa 


lahasmtun wa innahu mukaiiibln(a) 

benar-benar (men- dan sungguh {49} orang-orang 
jadi) penyesalan dia(AI-Qur'an) yang mendustakan 


mfngkum anna lana'lamu 
di antara bahwa mengeta- 
kalian hui 


pk zf* 0 0 


'a^Tm(i) 
{52} Yang Maha 
Agunq 


rabbikal bismi fasabbib 
Tuhan- dengan maka {51} 
mu nama bertasbihlah 


yaqin(i) labaqqul 
yang (adalah) 
d iya ki n i kebenara n 


wa innahD 




dan sungguh {501 
(Al-Quran) 


'alal-kSfirTnCa) 
bagi orang-orang 
kafir (di akhirat) 



& A 


rabTm 

Maha Penyayang 


rahmSnlr 

Yang Maha Pengasih 


BismillShlr 
Dengan nama Allah 



ti 


«or 


fc ip fS j4 'JjE Tu. 


dafi'(ung) lahu laisa lil-kafirlna 
{2} meno- bagi- tidak (ada) bagi orang- 
_ laknya nya yang dapat orang kafir 


wSqi'(il) bi'azSbiw 

{ 1 } yang (pasti) tentang 

terjadi azab 


sa’ilum sa’ala 
seorang bertanya 

penanya 


■ifAZ 4l a&Z && 


fi yauruing 
dalam 
sdnad 


ilaihi 

kepada¬ 

nya 


„ It T‘l 

^ jamlla(n) aabran 

{5} yang dengan 


war-rdbu 
dan Ruh 
(Jibril) 


malS’ikatu 
naTai " 


ta'rujul 

naik 


{3} 


zil-ma'arij{i) 
(yang) mempunyai 
tempat-tempat naik 


kesabaran 


» * (i 

fa?bir 
maka ber¬ 
sabarlah 


{4} 


sanah(tin) 

tahun 






khamsina alfa 
lima puluh ribu 


M 

miqdaruhu 

ukurannya 


,r 


kana 

dia 


'j2ir >eji tsp d 


kal-muhl(i) sama'u 

seperti lebu- langit 

ran perak 



takunus 

menjadi 


yauma 

pada 

hari 


'Cj W 

qanba(n) 
{7} dekat (pasti 
terjadi) 


a 

wa rsarahu baldatw) 

dan Kami { 6 } , jauh 

memandangnya(mustahil) 


yaraunahu 
memandang¬ 
nya (siksan) 


~wr 

”\ 


rrJ- 

innahum 


sungguh 

mereka 


hamlma(n) 
{ 10 } (kepada) teman 
akrab(lainnya) 



&& 0 w? ^ : 


A * 


wa la yas'alu 
dan tidak {9} 
menanyakan 


kal-'ihn(i) 
seperti bulu 


jibSlu 

gunung- 

gunung 


wa takunul 

dan {gj 


menjadi 


J K Hta 

Udhiii' 



Mlmi 


Qnirialah 


ttvts&EfiXfti- 


MadW W M jUr> MliltMd 

If 7 Hi\ td£>m 




ft Ml* Ml f^ 


























































Surah Ke - 70 


JuzKe-29 


& 


L*JU 


o*\<\ 


■r<\ t s».iy 


‘jy 


Wj ^VrS> y prXr-" 

bibanlh(i) yaumi'izim '‘’’min'azabi yaftadi lau mujrimu yawaddul yubassarunahum 

r-i*|i dengananak- pada hari dari azab (mereka) me- sekiranya orangyang ingin mereka saling 

i ■ 1 * anaknya itu nebus (dirinya) berdosa berpandangan 




iyj ^ ^ tr^3 


fii-ardi wa man tu'wih(i) latl 

di bumi dan orang {13} melindunginya yang 

yang (di dunia) 


M 



o 


{ 12 } 




>,*»' >^1 ? U fT> V tVt |”l ^ V . < * */ T " ^ 

\j*£'M<£yVl Vi f 

tad'u lisy-syawa nazza'atal laza innaha kalia yurJTh(i) summa jaml'an 

iame- {16} kulit mengelu- {15} api yang sungguh sekali-kali {14} menyeia- kemu- 

manggil kepaia paskan bergejolak dia (neraka) 


matkannya dian 


semua 

nya 


&& !l@S M 


halu'a(n) khuiiqa 

(dengan sifat) dicip- 

keluh kesah takan 


iqsana innal 
manusia sungguh 


a 4 

fa'au'a wa jama'a wa tawalla adbara man 

{18} lalu dia me- dan dia me- {1 7} dan yang membe- orang 

nyimpannya ngumnulkan _ berpaling lakangi yang 


* o 

* VA f 


v'm 4&S \**>' I >-2'" i'Ti'2 /"S -5 It I ^ "S' I'l/"?*?« 

* fi * A-Ub w4 l^ljj * f # * ^4444 ul 




> 




ilia] manu'a(n) khairu massahul waiza 

kecuali foil. sangat kebaikan menim- dan 

1 1 "="”=» apabila 


{ 20 } 


jazu'a(w) syarru massahusy iza 

berkeluh kesusahan menim- apa- {} m 

kesah panya bila 



—iz- ra 

fp S&K <&!>' 

'ala sa ladhim hum al-lazlna 


da'imun(a) 
terus 


'ala salatihim 
atas shalat 
mereka 


hum 

mereka 


> rr • 


a I-lazlna 
orang-orang { 22 } 


yusaddiquna 

mempercayai 


wai-lazlna 

dan orang- {25} 


'm Jj'Ei 


wal-mahrurn(i) 
dan yang 
tidak meminta 


lis-sa'ili 
bagi orang 
yang meminta 


*. - l* 4 

• fi . ajUa ^ 

malum(ul) haqqum 
{24} tertentu hak 


^ )£S\ 

musallin(a) 
orang-orang 
yang shalat 




fi amwalihim 
pada harta 
mereka 


W r 

s s' * I >»> ^ ‘ 0 ' 9 ?sS /^S 

Jic 5} oykLa p-jjj ^ Ojiilj *n. Oi^' 

'pwha inna musvfiaun(a) mhhihim min'azabi hum wai-lazlna dln(i) bivaumir 


'azaba inna musyfiqun(a) rabbihim 

azab sesung- {27} takut Tuhan 

guhnya mereka 


min'azabi hum wai-lazlna dln(i) biyaumid 

dari azab mereka dan orang- {26} P em balasan dengan 


4 

VI 


✓-s 

■ n * 


> ‘Sl'J 


ilia 

kecuali {29} 


Oj 

hafiz:un(a} 

memelihara 


lifurujihim 
bagi kemaluan 
mereka 


hum 

mereka 


!> 

wai-lazlna 
dan orang- 
orang yang 


— w 

^Jsr & 

■ 

— gairu ma'mun{iw) rabbihim 
{28} tidak merasa Tuhan 

aman mereka 


vm w»r - f—; - v« - " F3 ^ jsr 

rai-iit-i n^ini mainmlnfal fJ'innahnm 'aimannhiim ma malskpit an azw/iiihim 


wara’a taga fa'nnanib gairu malumln(a) fa'innahum ' aimanuhum ma malakat au 

dibela- (yang) maka ba- f 301 tidak tercela maka sungguh tangan kanan apa yang atau 
kang mencari rang siapa 1 * mereka mereka dimiliki _ 


'ala azwajihim 
terhadap istri- 
istri mereka 


ra'un(a) vva'ahdihim li'amanatihim hum wai-lazlna 'adun(a) humul fa'ula'ika zalika 

memelihara dan janji bagi amanah mereka dan orang- {31} orang-orang yang mereka maka mereka itu 
mereka mereka orang yang melampaui batas itu 




» 


ojk& ? 


yuhaiizun(a) 

memelihara 




'ala 5 alatihim Hum wai-lazlna qa'imu1i(a) bisyahadatihim hum Wdl 

atas shalat mereka dan orang- {33} menegakkan dengan kesak- mereka cJan oran 9 _ {32} 

mereka orang yang sian mereka orang yang 


to. t »> yy r*'.? ir /^■v “**<»> '^** ** . 

iVu (Jli -.re • 

muhtilnfa) qibalaka kafaru lazlna famalil mukramun(a) fTjannatim ula’ika 

(dengan) datang kafir oranq-oranq maka orang-orang dalam mereka f341 

bersegera kearahmu 


kafaru lazlna 
kafir orang-orang 
yang 


V / 

^ mukramun(a) 
{ 35 } orang-orang 
mengapa yang dimuliakan 


ula’ika 
mereka {34} 
itu 


minhum kullumri’im ayatma'u 'izln(a) wa anisy-syimali 


dari 

mereka 


setiap seseorang 


ayatma' 

apakah 

ingin 


{37} (dengan) berke- 
I om pok-kelo mpok 


dan dari kiri 


0 

'anil-yamini 
dari kanan {36} 


- 1« (1 —*•»- ww "Z 

‘Yiiivim'i ' L “i I i 1 1 11 ■ pM inn5 Lrtallri n 


l« - M”li“ 

01 


ya'lamOn(a) mimma 'khaiaqnahum inna kalia nalmting) 

{39} mereka dari apa menciptakan sungguh sekali-kali {38} (yang) penuh 
ketahui yang mereka Kami tidak kenikmatan 


tV-il 


jannata yudkhsla ay 

ke dimasuk- bah- 

surga kan wa 


ov 



70. AL-M A'ARI J 
(Tempat-tempat Naik) 


569 




H. sedang mereka saling melihat. Pada hari 
itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia da- 
pat menebus (dirinya) dari azab dengan anak- 
anaknya, 

12. dan istrinya dan saudaranya, 

13. dan keluarga yang melindunginya (di du¬ 
nia), 

14. dan orang-orang di bumi seluruhnya, ke- 
mudian mengharapkan (tebusan) itu dapat 
menyelamatkannya. 

15. Sama sekali tidak! Sungguh, neraka itu api 
yang bergejolak, 

16. yang mengelupaskan kulit kepaia. 

1 7. Yang memanggil orang yang membelakangi 
dan yang berpaling (dari agama), 

18. dan orang yang mengumpulkan (harta 

benda) lalu menyimpannya.364) 

AJARAN ISLAM UNTUK MENGATAS1 KARAK- 
TER-KARAKTER YANG JELEK PADA MANUSIA 

19. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka 
mengeluh. 

20. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh 
kesah, 

21. dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia 
jadi kikir, 

22. kecuali orang-orang yang melaksanakan 
salat, 

23. mereka yang tetap setia melaksanakan 
salatnya, 

24. dan orang-orang yang dalam hartanya 
disiapkan bagian tertentu, 

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan 
yang tidak meminta, 

26. dan orang-orang yang mempercayai hari 
pembalasan, 

27. dan orang-orang yang takut terhadap azab 
Tuhannya, 

28. sesungguhnya terhadap azab Tuhan me¬ 
reka, tidak ada seseorang yang merasa aman 
(dari kedatangannya), 

29. dan orang-orang yang memelihara kema¬ 
luan nya, 

30. kecuali terhadap istri-istri mereka atau 
hamba sahaya yang mereka miliki865) maka 
sesungguhnya mereka tidak tercela. 

31. Maka barang siapa mencari di luar itu (se- 
perti zina, homoseks, dan lesbian), mereka 
itulah orang-orang yang melampaui batas. 

32. Dan orang-orang yang memelihara amanat 
dan janjinya, 

33. dan orang-orang yang berpegang teguh 
pada kesaksiannya, 

34. dan orang-orang yang memelihara salatnya. 

35. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. 

AZABYANGMENGHINAKANAKANMENIMPA 
ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN ALLAH 

36. Maka mengapa orang-orang kafir itu 
datang bergegas ke hadapanmu (Muhammad), 

37. dari kanan dan dari kiri dengan berke- 

lompok-kelompok?S66) 

38. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir 
itu ingin masuksurgayang penuh kenikmatan? 

39. tidak mungkin! Sesungguhnya Kami men¬ 
ciptakan mereka dari apa yang mereka keta¬ 
hui. 867) 

864) Oranq yang menyimpan hartanya dan tidak mau 
mengeluarkan zakat dan tidak pula menginfakkannya 
kejalan yang benar. 

865) Hamba sahaya yang didapat dalam peperangan 
dengan orang kafir. Dalam peperangan dengan 
orang-orang kafir itu, perempuan-perempuan yang 
ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum 
Muslimin yang ikut dalam peperangan, dan kebiasaan 
ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan. 

866} Menurut keterangan sebagian mufasir ayat ini 
bernubungan dengan peristiwa ketika Rasulullah salat 
dan membaca Al-Qur'an di dekat Ka'bah, lalu orang- 
orang musyrik berkumpul berkelompok-kelompok ai 
hadapannya sambil mengejek dan mengatakan, "Jika 
orang-orang mukmin benar-benar akan masuk surga 
sebagaimana kata Muhammad, kitalah yang akan 
masuk terlebih dahulu." Maka turunlah ayat 38. 

867) Bahwa mereka orang-orang kafir diciptakan 
Allah dari air mani untuk beriman dan bertakwa 
kepada-Nya, sebagaimana yang disampaikan oleh 
rasul. Jadi kalau mereka tidak beriman tidak berhak 
masuk surga. 



















































JuzKe-29 


Surah Ke-71 




71. NUH 
(Nabi Nuh} 

40. Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang 
mengatur tempat-tempat terbit dan terbe- 
namnya (matahari, bulan dan bintang), sung- 
guh, Kami pasti mampu, 

41. untuk mengganti (mereka) dengan kaum 
yang lebih baik dari mereka, dan Kami tidak 
dapatdikalahkan. 

42. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan 
bermain-main (dalam kesesatan) sampai mere¬ 
ka menjumpai hari yang diancamkan kepada 
mereka, 

43. (yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari 
kubur dengan cepat seakan-akan mereka 
pergi dengan segera kepada berhala-berhala 
(sewaktu di dunia), 

44. pandangan mereka tertunduk ke bawah 
diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan 
kepada mereka. 


NUH 

Makkiyyah 
Surah ke-71 :28 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KISAH NABI NUH DENGAN KAUMNYA 

Seruan Nabi Nuh a.s. kepada Kaumnya 

1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya (dengan perintah), "Beri- 
lah kaummu peringatan sebelum datang 
kepadanya azab yang pedih" 

2. Dia (Nuh) berkata, "Wahai kaumku! Se¬ 
sungguhnya aku ini seorang pemberi per¬ 
ingatan yang menjelaskan kepada kamu, 

3. (yaitu) sembahlah Allah, bertakwalah ke- 
pada-Nya, dan taatlah kepadaku, 

4. niscaya Dia mengampuni sebagian dosa- 
dosamu dan menangguhkan kamu (meman- 
jangkan umurmu) sampai pada batas waktu 
yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah 
itu apabila telah datang, tidak dapat ditunda, 
seandainya kamu mengetahui." 

Pengaduan Nabi Nuh a.s. kepada Allah Ten- 
tang Keingkaran Kaumnya 

5. Dia (Nuh) berkata, "Ya Tuhanku, se¬ 
sungguhnya aku telah menyeru kaumku 
siang dan malam, 

6 . tetapi seruanku itu tidak menambah 
(iman) mereka, justru mereka lari (dari kebe- 
naran). 

7. Dan sesungguhnya aku setiap kali me¬ 
nyeru mereka (untuk beriman) agar Engkau 
mengampuni mereka, mereka memasukkan 
anak jarinya ke telinganya dan menutupkan 
bajunya (ke wajahnya) dan mereka tetap 
(mengingkari) dan sangat menyombongkan 
diri. 

8. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka 
dengan cara terang-terangan.868) 

9. Kemudian aku menyeru mereka secara 
terbuka dan dengan diam-diam, 869) 

10. maka aku berkata (kepada mereka), "Mo- 
honlah ampunan kepada Tuhanmu, Sung¬ 
guh, Dia Maha Pengampun, 


868) Dakwah ini dilakukan setelah dakwah dengan 
cara diam-diam tidak berhasil. 

869) Setelah melakukan dakwah secara diam-diam 
kemudian secara terang-terangan namun tidak juga 
berhasil, maka Nabi Nuh a.s. melakukan kedua cara 
itu sekaligus. 


v\ 




ov 




OH 


1a>- o' (Jf D cSjllli' Oj^ 

minhum fchairam nubaddiia. an 'ala laqadirun(a) inna wal-maqaribi masyariqi birabbil 'fala uqsimu 


intnhum khairam nubaddiia. an 'ala laqadirun(a) inna wal-magaribi masyariqi birabbil ’fala uqsimu 

dari (dengan) kaum Kami bah- atas {40} Maha- sungguh dan (yang meng- dengan maka Aku 

mereka yang lebih baik ganti 


wa 


Kuasa 


Kami 


barat 


atur) timur Tuhan bersumpah 


'.mi X-V l" 

jo- 






lazt yaum.ihurnul yulaqu hatta wayal'abu yakhu^u fazarhum bimasbuqin(a) 

yang hari mereka hingga dan main- main teng- maka biar- { 4 *|} dikalahkan 

mereka menemui (dalam kesesatan) gelam kan mereka 

n -;-nnr-wr 


nahnu wa ma 
Kami dan 
tidak 


it . . 

Oyjaly 

yufidunia 
pergi dengan 
segera 


i , n w n ^ v 

1/iSnn-iKiim cira'ann mlnal-aiHaci i/al^tari lifma USIima 


if.i nusubty 
kepada ber¬ 
hala-berhala 


ka’annahum 

seakan-akan 

mereka 


siraang 

dengan 

cepat 


minal-ajdasi 
dari kubur- 
kubur 


yakhrujuna yauma yu'adun(a) 

mereka hari f 49 } dijanjikan 


mm dj~k>jL ^ aIs vr 


{44} 


yu'adun(a) kanu lazt yaumul zalikal zillah(tun) tarhaquhum absaruhum 

dijanjikan mereka yang hari demikian kehi- meliputi pandangan 

itu naan mereka mereka 


khasyi'atan 

(sambil) 

menundukkan V* 13 * 





4ill 




rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


M « 

vS’ 


- m wmm ~ «v w 

o' eh“Vj£ o' \*-j> 

qaumaka 


ya’tiyahum ay ming qabli qaumaka aqzir 
akan datang bahwa sebelum kaummu berilah bahwa 

kepada mereka peringatan 


ilaqaumihl nuhan 

kepada Nuh 

kaumnya 


-VJif 

arsalna inna 
telah sungguh 
mengutus Kami 


o' yjA-i oii co'oc. 


(u')budullaha 

sembahlah 

Allah 


ani' T mubln(un) nazlrum lakum inn! ya qaumi qala 

bahwa yang pemberi bagi sungguh wahai dia - - 

nyata perigatan kalian aku kaumku berkata 11 j 


allm(un) 'azabun 

yang azab 

pedih 





wa yu’akhkhirkum 
dan Dia menang¬ 
guhkan kalian 


mirizunubikum 
dari dosa- dosa 
kalian 


lakum 

bagi 

kalian 




9 9S 

J*. 

yagfir 
Dia akan 
mengampuni 


- r * 

V 

{3} 


wa atl'un(i) 
dan taatilah 
aku 


>>> V 

d 

wattaquhu 
dan bertakwa¬ 
lah kepadaNya 


^ jsr j x % 

ta'lamun(a) kuqtum lau la yu'akhkhar(u) ja'a iza 

mengetahui kaiian jika tidak ditang- datang apabila 

guhkan 

^ iwra- r <9 w iv 

.It ~ ^ S^ci f\"< AS 

VI \L/ 0^3 Sd 

ilia du'a'f yazidhum ’falam wa nahara(q) lailaw 

kecuali seruanku menambah maka rci dan malam 

tidak siang 


o 


- mw — -mw — b « 

&& h J? 3 1 

ajalaliahi inna musamma(n) ^ila aialim 
ketentuan sesungguh- tertentu sampai 

Allah nya waktu 

^ n 

uCo 5 oy>i oi yo Jlft 

qaumi da'atu inn! rabbi qala 

kaumku telah sungguh Tuhan- dia (Nuh) {41 
menyeru aku ku berkata 


•asabi'ahum 

jari-jari 

mereka 


y~>- 

m Irjhiim * fla'ai iti ihi im 


ja'alu lahum litagfira 

mereka bagi agar Engkau 

menjadikan mereka mengampuni 


9 9 s s' 

da'autuhum 


menyeru 

mereka 



n 


✓"N 1 ^.^. 


wa inni ^ firara(n) 

dan sungguh {g} lari (dari 

aku kebenaran) 


yj£kz>\ 

(is)tikbara(n) 

sangat 

sombong 




wastakbarus 
dan mereka me¬ 
nyombongkan diri 


wa a$arru 
dan mereka 
tidak berubah 




siyabahum 
baju mereka 
(ke wajah) 



t'\’ 


rs 


i'i'U 


(v* cd\c>\ CZX r*~ 


Ti 

* 4 

Di 


ff azanihim 
pada telinga 
mereka 


wa asrartu lahum alaqtu 

dan aku bagi telah 

rahasiakan mereka umumkan 


trail summit 
sungguh kemu- 
aku dian 


d ; 

. 0 . 

gaffara(y) 



jihara(rj) 
roi (secara) terang- 
l-®-* terangan 


9 s’ s’ 

da'autuhum inn! 

teiah menyeru sungguh 
mereka aku 


19 

* »'u 
^ V V . 


summa 

kemu¬ 

dian 


{7} 


kana 

Dia 


r " iS5 h X&l A 


innahu rabbakum 
sungguh (kepada) 
Dia Tuhan kalian 


(is)tagfiru 
mohonlah 
ampun kalian 


fa qultus 
maka aku 
katakan 


{9} 


israra(n) lahum 

(secara) bagi 

rahasia mereka 


>rr 

Sigufirtli. 


I- 


MmMk Sl«Mt Tawlrt 
WUmtM Wajtb 

tHiMm 

hVytMirt r.Ni^ 













































































%* •*» H 


lf vr) -A bfzfi \^ly\ J^Aj 


{13} 

w 


waqar5(n) 

kebesaran 


lillahi 

bagi 

Allah 


la tarjuna 
kalian tidak 
mengharapkan 


ma lakum 
tidakkah 


{ 12 } 


anhara(n) 

sungai- 

sungai 


lakum 

bagi 

kalian 


wa yajai 

dan Dia 
menjadikan 

*1 


jannatiw 

kebun- 

kebun 


i ^ >11 ^ i<Y '/“***% 

&>■ b_y jtfCH bb^l 




lakurn 

untuk 

kalian 

W 


samawatin 

langit 


sab'a 

tujuh 


khalaqallahu 

Allah 

menciptakan 


kaifa 

bagai- 

mana 


$5 

Si raja (n) 
Al (sebagai) 
pelita 


li 


tarau 

kalian 

perhatikan 


alam 

tidak¬ 

kah 


{14} 


atw5r5(n) 
beberapa ting- 
kata n (tahapan) 


khalaqakum 
Dia mencipta¬ 
kan kalian 


**N \*\" ' ’Itl ''''“U Z 8 * 


syamsa 

matahari 


j£=4->J fe 


wa ja'alasy nuraw 

dan men- (sebagai) 

jadikan cahaya 

■»> 


fihinna 

padanya 


l a , 


lamara 

iulan 


wa ja'alal 
dan men¬ 
jadikan 


TIT 

A 

{15} 


J&j 

wa qad 
dan 

sungguh 


VJu*> 

^ *4 .«» 




wa yukhrijukum 
dan Dia menge- 
luarkan kalian 


fiha 
ke da- 
lamnya 


r 0 

yuldukum summa 
Dia mengem- kemudian r* 
balikan kalian *■ 1 '* 


nabata(n) 

tumbuh- 

tumbuhan 


ot 

minal-arqi 
dari bumi 


o?J 


x\ 


n Qici- 

A^z z 

y&\ 

ambatakum 

menumbuhkan 

kalian 


tibaqa(w) 

bertingkat- 

tingkat 


ail \j 

wallahu 

dan 

Allah 


& $L3|0 v ute> ® VJi 


minhS 

darinya 


r*r 


yazidhu lam 
menambah tidak 
kepadanya 


litasluku 
agar kalian 
melalui 


{19} 


bis5ta(l) ' 
(sebagai) 
hamparan 


arqa 

bumi 


lakumul ja'ala 
bagi kalian menjadikan 


Wallahu 

dan 

Allah 


{18} 


ikh raj 5(b) 
pengelu- 
aran 


J 


9 Z 

O 4 

mal 

orang 

y ar> g 


\%J 

wa qalu 
dan mereka 
berkata 


0 

{ 22 } 


* 

wattaba'u 
dan mereka 
mengikuti 

~ «w 

,-s > 


ei$aun) 
mendur- 
hakai aku 


ff 

prJ- 

innahum 
sesungguh- 
nya mereka 


X 

nt z 

z* 

rabbi 

Tuhan- 

ku 


ZJ 

nQbur 

Nuh 




qala 

berkata 


1 A?*, * 

V 

{ 20 } 


t 


fijaja(n) 

(yang) 

luas 


kubbar5(n) 


'«r 


subulaq 

jalan- 

jalan 


yang 

besar 


< >>^ ^ 

wa ya'uqa 

dan Ya'uq 






ir 


|§ 

makrang wa makard 
(dengan) dan mereka mem- {2*1} 
tipudaya buattipudaya 1 J 


c r bcl •& tic 


khas5ra(n) 

(menambah) 

kerugian 


ilia 

kecuali 


«»: 


IS 


wa 15 yagu&a 

dan jangan 
Yagus 


wa la suwd'aw 
danjangan 
Suwa' 


■5J 


waddaw 

wadd 


wa 15 taiarurma 
dan janganlah kalian 
meninggalkan 


! to 

x&s 

qal5l5(n) 
{24} kesesatan 


*13. -4 cyja 415 


Slihatakum 
Tuhan-Tuhan 
kalian 

¥*» 

JSJ 


wawaladuhd maluhu 
dan hartanya 
anaknya 

0 j-Xi js 

15 ta^arunna 
janganlah kalian 
meninggalkan 


ilia 

kecuali 


^alimina 
orang-orang 
yang zalim 


wa 15 tazidf? 
dan jangan Engkau 
tarn bah kan 


kaSira(n) 

kebanyakan 

(orang) 


adalld 
mereka telah 
menyesatkan 


wa qad 

dan 

sungguh 


; tt 

{23} 


V„o 

wa nasr5(n) 

dan 
Nasr 


> >> 




min dOnillfthi 
dari selain 
Allah 


lahum 

bagi 

mereka 


yajidu 

mereka 

mendapat 


falam 

maka 

tidak 


naraq 

(kedalam) 

neraka 


fa'udkhilu 
lalu mereka 
dimasukkan 


ugriqd 
mereka di- 
tenggelamkan 



khatfatihim 
kesafahan-ke- 
salahan mereka 




frtlNUbkaftrTfua 

dari owng- 
orang kafir 


-mad nidi 

atas bumi 


W&m 

jangan Engkau 
tmggalk 


eabbi 

Tuhanku 


> 

o 

ndhur 

Nuh 


wa qala 
dan 

berkata 




{25} 


Sl££l 

ari$ara(n) 

penolong- 

penolong 


pzk ci 4 0 

.:•) UQ ,v>i <■• 't ■ " tazarhhr • • • dayy5r5(n 

(keturunan kecuali dan mereka hamba- menyesatkan Engkau him- jtka sesunggub- tempat 


(keturunan 
n ; (lurhaka 



i *>?(■' </ * i' ?> 


fHhmlUa 

(bagi) orang- orang 
yang zalim 


wal*uz£dU 

dan langaniab 
Engkau tambabkan 


’4 (L I 

dan perempuan 
yang beriman 


wa lit-mu'mtnma 
dan bagi la ki-lak* 
rra beriman 


wh, 
climwJb 



yang 


munhvi 

M ^)l«h TMWij*b 

JVl add loiltu 





71, NUH 
(Nabi Nuh) 


S7ljpfr» 


11, niscaya Dia akan menurunkan hujan 
yang lebat dari langit kepadamu, 

12. dan Dia memperbanyak harta dan anak- 
anakmu, dan mengadakan kebun-kebun un- 
tukmu, dan mengadakan sungai-sungai un¬ 
til kmu." 

13, Mengapa kamu tidak takut akan kebe¬ 
saran Allah? 

14. Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu 
dalam beberapa tingkatan (kejadian).870) 

15* Tidakkah kamu memperhatikan bagai- 
mana Allah telah menciptakan tujuh langit 
berlapis-lapis? 

16. Dan di sana Dia menciptakan bulan 
yang bercahaya dan menjadikan matahari 
sebagai pelita (yang cemerlang)? 


17. Dan Allah menumbuhkan kamu 
tanah, tumbuh (berangsur-angsur), 


dari 


18. kemudian Dia akan mengembalikan kamu 
ke dalamnya (tanah) dan mengeluarkan kamu 
(pada hari Kiamat) dengan pasti. 

19. Dan Allah menjadikan bumi untukmu 
sebagai hamparan, 

20. agar kamu dapat pergi kian kemari di 
jalan-jalan yang luas. 

21. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
mereka durhaka kepadaku, dan mereka 
mengikuti orang-orang yang harta dan anak- 
anaknya hanya menambah kerugian baginya, 

22. dan mereka melakukan tipu daya yang 
sangat besar." 

23. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali 
kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan- 
tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu 
meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan 
jangan pula Suwa', Yagus , Ya'uq dan Nasr "871 ) 

24. Dan sungguh, mereka telah menyesat¬ 
kan banyak orang; dan janganlah Engkau 
tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu 
selain kesesatan. 

Azab yang Ditimpakan kepada Kaum Nabi 
Nuh a.s. 

25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mere¬ 
ka, mereka ditenggelamkan lalu dimasuk¬ 
kan ke neraka, maka mereka tidak menda¬ 
pat penolong selain Allah. 

26. Dan Nuh berkata, "YaTuhanku, janganlah 
Engkau biarkan seorang pun diantara orang- 
orang kafir itu tinggal diatas bumi. 

27. Sesungguhnya jika Engkau biarkan me¬ 
reka tinggal, niscaya mereka akan menye¬ 
satkan hamba-hamba-Mu, dan mereka ha¬ 
nya akan melahirkan anak-anak yang jahat 
dan tidak tahu bersyukur. 

28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapak- 
ku, dan siapa pun yang memasuki rumahku 
dengan beriman dan semua orang yang ber¬ 
iman laki-laki dan perempuan. Dan jangan¬ 
lah Engkau tambahkan bagi orang-orang 
yang zalim itu selain kehancuran" 

870) Lihat Surah Al-Mu'minun (23) ayat 12,13 dan 14. 

871) Wadd, Suwa’, Yagus, Ya'uq dan Nasr adalah nama- 
nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah 
kaum Nuh, yang semula nama-nama orang saleh. 



















































4 


572 



72. AL-J1NN 
(Jin) 


AL JINN 

Makkiyyah 
Surah ke-72; 28 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

ISLAMNYA JIN SETELAH MENDENGAR 
AL-QUR'AN 

1 Katakanlah (Muhammad), "Telah diwahyukan 
kepadaku bahwa sekumpulan jin telah menden- 
garkan (bacaan)," lalu mereka berkata,"Kami telah 
mendengarkan bacaan yang menakjubkan (Al- 
Qur'an), 


Asbabun Nuzul ayat 1 


Dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. tidak 
pernab membacakan al Qur'an kepada jin dan 
tidak pemah melihat mereka. Ketika Rasulullah 
dan para sahabat ke pasar 'Ukazh, sesampai di 
Tuhamah, mereka berhenti untuk shalat Subuh. Hal 
inf menyebabkan. berita dan langit yang biasa dicun 
serta terhalang. Bahkan setan mendapat lemparan 
bmtang sehmgga pulang ke kaumnya Setibam a. 
di kaumnya, setan itu ditanya, ”Apa yang terjadi 
hmgga kalian kembali ?” Mereka menjawab, 
iKami terhalang untuk mendapat benta dan langit 
bahkan dikejar bmtang” Kaunmya menjawab, ’Tak 
mungkin terhalang antara kita dan berita langit, 
tentu ada penyehabnya, menyebarlah kalian ke 
tirnur dan bai at dan carilafa sebab penghalangnya”. 
Mereka menyebar ke barat dan ke timur mencari 
sebab penghalangnya sehmgga sampai sebagian ke 
Tuhamah, tempat Rasulullah Saw berhenti untuk 
shalat Subuh Mereka mendengar bacaaan Rasul 
Saw. serta memperhatikannya, kemudian berkata, 
”Demi Allah, milah yang menghalangi kita dengan 
berita dan langit” Merekapun menyampaikan 
kejadian itu Mereka mengagumt al Qui an yang 
membawa mereka ke jalan petunjuk Allah Swt, 
sehmgga merekapun beriman. Maka turunlah 
ayat mi sebagai pemberitahuan kepada Nabi Saw 
agar kejadian tersebut diberitahulmn pula kepada 
umataya (HR Bukhari) 

2. (yanq) memberi petunjuk kepada jalan yang 
benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan Kami 
sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu 
pun dengan Tuhan kami, 

3. dan sesungguhnya Mahatinggi keagunqan 
Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tiaak beranak" 

4. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara 



nusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan 
yang dusta terhadap Allah, 

6. dan sesungguhnya ada beberapa orang 
laki-taki dari kalangan manusia yang meminta 
perlindungan873) kepada beberapa laki-laki 
dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka 
(manusia) bertambah sesat. 

7. Dan sesungguhnya mereka (jin) mengira seper- 
ti kamu (orang musyrik Mekah) yang juga mengira 
bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali 
siapa pun (pada hari kiamat). 

8. Dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba 
mengetahui (rahasia) langit, maka kami 
menaapatinya penuh dengan penjagaan yang 
kuat dan panah-panah api, 

9. dan sesungguhnya kami (jin) dahulu dapat 
menduduki beberapa tempat di langit itu 
untuk mencuri dengar (berita-beritanya). Tetapi 
sekarang 3 ^) siapa (mencoba) mencuri dengar 
(seperti itu) pasti akan menjumpai panah-panah 
api yang mengintai (untuk membakarnya). 

10. Dan sesungguhnya kami (jin) tidak mengetahui 
(adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang 
dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan 
mereka menghenaaki kebaikan baginya. 

11. Dan sesungguhnya di antara kami (jin) ada 
yang saleh dan ada (pula) kebalikannya. Kami 
menempuh jalan yang berbeda-beda. 

12. Dan sesungguhnya kami (jin) telah menduqa, 
bahwa kami tidak akan mampu melepaskan airi 
(dari kekuasaan) Allah di bumi, dan tidak (pula) 
dapat iari melepaskan diri (dari)-Nya. 

13. Dan sesungguhnya ketika kami (jin) mendengar 
petunjuk (Al-Qur'an), kami beriman kepadanya. 
Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka 
tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. 


872) Mengatakan bahwa Allah mempunyai istri dan anak. 
Menurut Ibnu Kastr, perkataan ini diucapkan sebelum jin itu 
masuk Islam. 

873) Ada diantara orang-orang Arab apabila mereka melintasi 
tempat yang sunyi, mereka minta perlindungan kepada jin 
yang mereka anggap berkuasa di tempat itu. 

874) Waktu setelah Nabi Muhammad saw. diutus menjadi rasul. 


& o# & 


rsfrfm 

Maha Penyayang 


rahm&nir 

Yang Maha Pengasih 


^ s 

BismillSbir 

Dengan nama Allah 


I <4 9 & o4r>o5 

qur’inan wml'na innd faqalu minal-iinni 
Al-Qur'an men- sungguh lalu mereka dari (golo- 
dengar kami berkata ngan) jin 






ur 


$■« -1 

nafarum (is)tama'a annanu 

sekum- (telah) men- bahwasa 
pulan_dengar nya 


H 

A I 

annahus 


TW 


$, && $ 

ilayya ubiya qui 
kepadaku telah di- kata- 
wahyukan kanlah 

7i - 


^ dhada(n) birabbind nusynka wa Ian bih(i) '" 7 * " ” 1 " ' ' ' 1 

{2} **** dengan kami rnff- dan tidak padanya 


orang Tuhan kami nyekutukan 


II - H^T - W 


fa'amanna ilar-rusydi 
maka kami kepada jalan 

beriman yang benar 


- - 

yahdT 'ajaba(y) 

memberi ^ ■» (yang) me- 
petunjuk * * nakjubkan 


% t£b 55 %J> J£- ti-jS 


kana wa annahu - wa la Walad^fw) 
adaiah dan bah' dan tidak 

w pula anak 

l T flf 

* r. 


wa«nya 


sabibataw mattakhaza rabbina jaddu ta'ala wa annahu 
istri Dia tidak Tuhan kebesaran Maha- dan bah- 

mengambil kami Tinggl^ wasanya 


v* 


i* if s 


f Jsi\ y a M ffi iuS 


insu taquial 
manusia 


lag al zananna wa anna syatata(w) 

berkata tidak bahwa mengira dan sung- ia\ melampaui 

akan guh kami 1 J batas 


'alailahi 

terhadap 


35 




safihuna 
orang bodoh 
diantara kami 


>.*>y 

Jyd 

yaquiu 

menga¬ 

takan 


IT 


nr 


"iw - n - 

Xi sr G) && UZ 


yau Aina 
meminta 
pelindungan 


minal-insi 

dari 


rijalum 
beberapa 
orang laki-laki 


kana wa annahu 
adalah dan bah- 


rang lak 

» w wwz - ss - 

m ol (t-rl? Q 

by al zanantum kama ?annu waannahum rahaqa(w) razaduhum minal-jinni birijalim 


{5} 


kaziba(w) 

(perkataan) 

dusta 


'alailahi 

terhadap 

Allah 


wal-jinnu 
dan jin 


tidak bahwa kalian seba- mengira dan bahwa /£-> 
akan mengira gaimana mereka (jin) l-Of 


kedur- maka jin menjadikan 
hakaan manusia bertambah 



dari jin pada bebe¬ 
rapa laki-laki 


harasari mu If at 

penjagaan dipenuhi 


1V - 

.. ^ < 

Camay 

maka barang 
siapa yang 


l*J- u - «• - w -M 

. ^ 1 ^ s' .1 i'' J^\ i* , »V. ^ 

l XjA\ L-J blJ0 

fawajadnaha sama’a lamasnas waanna ahada(w) yab'asailahu 

maka kami langit mengintip dan bahwa r-n seseorang Allah mem- 

mendapatinya _kami (jin) (dihari Kiamat) bangkitkan 


is-sam'(i) 
untuk men¬ 
dengarkan 


maqa'ida 

tempat-tempat 

duduk 


urida asyarrun lanadri waanna 

(yang) di- apakah tidak me- dan bahwa 
kehendaki keburukan ngetahui kami (jin) 


V# V‘f 

? s s 


minha 
dari nya 
(langit) 


a W‘W 1« - WW - Iff - Iff - 

a * <• it ^ i"r >>*' ',&■ /** . i 

TJs^sam'(i) maqa'ida minha naq'udu kunna wa anna wa syuhuba(w) syadldaw 

duduk 


kunna wa anna wa syuhuba(w) syadldaw 

kami dan bahwa fo, dan suluh api yang 

(dulu) kami (jin) w* yang menyala ketat 



rasada(w) 
(yang) me- 
ngintainya 


syihabar lahu yajid ana yastami'il 

suluh api bagi- ia men- sekarang mende- 

yang menyala nya dapati ngarkan 


** *• H . - — *»— 

re '£\ S% 

c ilJhi"irt i anna __i = /. kikim ararla am -fi niman 


5 -allhuaa minna? 

yang ml eh sebagian 

kami 




ir 


waanna rasyada(w) rabbuhurn bihim arada am fil-ardi 

dan bahwa m (berupa) Tuhan pada meng- atau (yang) di bumi 

kami (jin) kebaikan mereka mereka hendaki 


_ _ if - ca - wrrfi A 

-3 ;i '2s & 


Dimat) 

bagi 

orang 


nu'jizajlaha Ian 
kami melepaskan din tidak 
(dari kekuasaan] Allah akan 


ai zananna wa anna qidada(w) tara'iqa kunna zalik(a) duna 

bah- menyangka dan bahwa f 11T berbeda- (menempuh) kami demiki- tidak 

uU-s 1/'itvii I'iinl 


'"war 

JSL\ 

huda 

petunjuk 

lAI-Qur'an) 




kami (jin) 


ir 


sami'nai 
(kami) men¬ 
dengar 


tl b 

O ffi 0 Ci 

iamma waanna haraba(w) 

{12} ' 


jalan-jalan 


«• 

yp / 

wa minna 
dan seba¬ 
gian kami 


A 1 ! i * 9 '' S' r~ ~ "• ,<s\ 


or 


wa anna 

dan bahwa f-i-ji (dengan) berlari 
kami (jin) * ■ (dari-Nya) 


ir 


isZ* 

nu'jizahu 
melepaskan 
-Nya 


li 


as X'H 


wa Ian 
dan tidak 
akan 


fil-ardi 

dj bumi 


vv 


wa la rahaqa(w) 


bakhsaw 



birabbihl yu’mim 

kepada beriman 

Tuhannya 


famay bih(i) amanna 
maka barang padanya kami 
siapa yang beriman 


! •* Qarqalall 

Maarii 

. 


M.ldd Jj'lTriviTi.t.i !v 

MmN 

Ma dlfJ Wjrpb MutUull 

M I..-. ,rr> 

At f ru 





















































Surah Ke-72 


JuzKe-29 


wm&i 


VT 


o vr 




lS-LUJa, 


fa'ula'ika 
maka 
mereka itu 

if 


maka barang 
siapa yang 


^TiT Jr ^ i x *> illTi itf ^ »>Ti 

’ aslama faman qasitun(a) wa minnal musiimuna minna 

lg ada yang dan sebagian ada yang sebagia 

3 menyimpang kami musltm kami 

&L0 1 ek®n& 

fakanu qasituna wa ammal rasyada(n) 

maka vann mpnuimnann Han fl At tatan v/ann 


^ mm ww 

'3 s 

bataba(w) lijahannama fakanu w U 

f15T (menjadi) untukmereka maka yang menyimpang dan {14} jalan yang 

*■ 1 kayu bakar Jahanam mereka (dari kebenaran) adapun lurus 

linaftinahum gadaqa(n) ma’an ’ Sa'asqainahum 'alaHariqati lawistaqamu 

*" air J! " ‘ 1 •’ 

(rezeki) 


wa anna 
dan bah- 
wa kami 




linaftinahum ^ y UUUMUl ,„ 
untuk Kami beri - 1 yang 

mereka cobaan IT €>} melimpah 

- 1?” - mm~ 


'alat-fariqati 
pasti Kami beri di atas jaian 

mereka minum (agama Islam) 

II 


M t\% ~ % 


lawistaqamu 
jika mereka 
tegak 

, Jir- 



wa annal Vto §a'ada(w) 
dan bah— #,« ■«« 
wasannya l < 4r 

w 


yang 

berat 


' ♦*«*** 

'azaban yasluk-hu rabbihT ^'anzikri yu'rid wa may ffh(i) 

(ke dalam) Dia akan me- Tuhan- dari berpaling dan barang padanya 

azab masukkannya nya peringatan siapa yang 

W IV r~7 1* 

1 . ' . '' 


7 T*i . » n n r~7 m r~ 7 

f te Q -fiij i 


'abdullahi qama lamma wa annahu ahada(w) 

hamba Allah berdiri tatkala dan bah- «■« oi sesuatu 

(Muhammad) wasanya * 1 (yang lain) 

- w - — -— --- 


won 


ma'allahi falatad'u Itllahi masajida 

beserta maka janganlah (adalah) masjid- 

Allah kalian menyeru mifik Allah masjid 


A’’A',?\* A' T- A' >„>to 

l^£ol w* J, «lp# I.J-J 


wa la usyriku rabbi 

dan aku tidak Tuhan- 

menyekutukan ku 


ad'u 
aku 

menyeru hanyalah kanlah 


innama qul fibada(n) 'alaihi yakunOna kadu yad'uhu 

sungguh kata- {{ g\ berkeru- kepada mereka hampir ia me- 

mereka nyeru-Nya 


js !> >Jiipv yi t 

inn! qul wa la rasyada(n) darraw lakum laamliku inn ' ahada(n) bihT 


inn! qul f , wa la rasyada(n) darraw lakum 
sungguh kata kanlah {21} dan tidak (pula) mudarat bagi 
aku (Muhammad) 

u 


manfaat 


kalian 


la amliku 
tidak kuasa 
(memberi) 


sungguh kata- nm sesuatu dengan 

aku kanlah 1 ■* ™ 


6s; 

balagam ilia multahada(n) mindunihT ajida wa Ian ahaduw minallahi yujlranl lay 

penyampaian kecuali {22} tempat dari selain aku dan seorang dari (siksa) melin- tidak 

(peringatan) 1 5 berlindung Dia dapati tidak pun Allah dungiku dapat 


pun 


Nya 


w 

X 4 * * 

jahannama nara lahu fa’inna 

Jahanam neraka baginya maka 

sungguh 


-f«--.-|i-^- 

ts 13 U at oA iZ Ate 

wa rasOlanu ya'siliaha wa may wa risalatih(T) minallahi 

dan mendurhakai dan barang dan dari 

Rasul-Nya Allah siapa yang risalah-Nya Allah 


fa sayalamuna 
maka mereka 
akan mengetahui 


TT 


ma yu'aduna 
siksa yang kepada 
mereka dijanjikan 


SC 

ra'au 

mereka 

melihat 






iii 7 f ; 


apa- 

bila 


Ijatta 

hingga 


to 


{23} 


abada(n) 

selama- 

lamanya 

TV 


fiha khalidlna 

di da- mereka 

lamnya kekal 


4 ^?' Oi J® SI jilj S 4 


aqarlbum adrl 

apakah aku me- 

dekat ngetahui 


qu! 

tidak kata kanlah 
(Muhammad) 


'adada(n) 
SOA\ bilangan 
(nya) 


waaqallu na§iraw 

dan lebih penolong 

sedikit (nya) 


ad'afu man 

lebih siapa 

lemah yang 


v!) 

aaibi * 'Alimnl 


gaibi i 'alirnul 

yang gaib ka ren a Dia 

mengetahui 


{25} 



w: 


7W 


t ^ to 

* s 

a 



amada(n) 

rabbi 

iahu 

yaj'alu 

am 

masa yang 
panjang 

Tuhanku 

baginya 

menjadi- 

kan 

atau 


i ' » ^ 

1 

ma tu'aduna 
siksa yang kepada 
mereka dijanjikan 


iS\s> Cj* 

fa'innahu mir rasOlirj (ir)tada manir 

maka sung- dari Rasul Dia siapa 

guh Dia meridhai yang 

H fTIF Tto. U 

iycLjl M o\ J&A (rv) \jC=>j 


V# 


^ V* > ^/- 


ilia ahada(n) 

kecuali {26} sese- 

orang 


'ala gaibihl 
atas ke- 
gaiban-Nya 


falayu?hiru 
maka Dia tidak 
menerangkan 


mm 


» 


^ablagu qad ang liya'lama 

mereka telah sung- bahwa agar Dia {271 

sampaikan guh_mengetahui 


ra^adafn) wa min khalfihi mim baini yadaihi yasfuku 
(malaikat) dan dari dari menjalankan 

Penjaga_belakangnya_hadapannya 



kulla syai’in wa ahp 

segata dan Dia 

sesuatu menghitung 


^ rtv ^ 


ladaihim bima 
di sisi dengan 

mereka apa yang 


wa aljata 
dan Dia 
meliputi 


iRKfa*. .(wfii 

. ikhrs.’ 

SyalWwT Mirnt 

ci!«fJ IHf JB Sunnah 


► QiUqjuJjh 
IdOAni 


rabbihim ^ risalarti 
Tuhan risalah 

mereka 

nl.ilfl 


A ' tartcl * a l * 

l iftM l'* allot. r*wn*h 

«wi>» >1 n - lWm(4W*JHiw«iKit*l 

* £«££•:; ieai * 



14. Dan di antara kami ada yang Islam dan 
ada yang menyimpang dari kebenaran. 
Siapa yang Islam, maka mereka itu teiah 
memilih jalan yang lurus. 

15. Dan adapun yang menyimpang dari 
kebenaran, maka mereka menjadi bahan 
bakar bagi neraka Jahanam." 

16. Dan sekiranya mereka tetap berjalan 
Iprus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya 
Kami akan mencurahkan kepada mereka air 
yang cukup. 

17. Dengan (cara) itu Kami hendak menguji 
mereka. Dan barang siapa berpaling dari 
peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasuk- 
kan-Nya ke dalam azab yang sangat berat. 

18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu 
adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu 
menyembah apa pun di dalamnya selain 
Allah. 

19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah 
(Muhammad) berdiri menyembah-Nya (me- 
laksanakan salat), mereka (jin-jin) itu berde- 
sakan mengerumuninya. 

PEMELIHARAAN ALLAH TERHADAP WAH- 
YU YANG DITURUNKAN KEPADA NABI 

20. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguh¬ 
nya aku hanya menyembah Tuhanku dan 
aku tidak mempersekutukan sesuatu pun 
dengan-Nya." 

21. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak 
kuasa menolak mudarat maupun menda- 
tangkan kebaikan kepadamu." 

22. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguh¬ 
nya tidak ada sesuatu pun yang dapat 
melindungiku dari (azab) Allah dan aku tidak 
akan memperoleh tempat berlindung selain 
dari-Nya. 

23. (Aku hanya) menyampaikan (per¬ 
ingatan) dari Allah dan risalah-Nya. Dan 
barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul- 
Nya maka sesungguhnya dia akan menda- 
pat (azab) neraka Jahanam, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya" 

24. Sehingga apabila mereka melihat (azab) 
yang diancamkan kepadanya, maka mereka 
akan mengetahui siapakah yang lebih lemah 
penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. 

25. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak 
mengetahui, apakah azab yang diancamkan 
kepadamu itu sudah dekat ataukahTuhanku 
menetapkan waktunya masih lama" 

26. Dia Mengetahui yang gaib, tetapi Dia 
tidak memperlihatkan kepada siapa pun 
tentang yang gaib itu. 

27. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, 
maka sesungguhnya Dia mengadakan pen- 
jaga-penjaga (malaikat) di depan dan di 
belakangnya. 

28. Agar Dia mengetahui, bahwa rasul-rasul 
itu sungguh, telah menyampaikan risalah 
Tuhannya, sedang (ilmu-Nya) meliputi apa 
yang ada pada mereka, dan Dia menghitung 
segala sesuatu satu persatu. 















































4 


574 


73. AL-MUZZAMMIL 

{Orang-orang ymg Gcr^luntil] 



AL-MUZZAMMIL 

Makkiyyah 
Surah ke-73 20 ayat 


Dengan noma Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

PETUNJUK-PETUNJUK ALLAH KEPADA 
NABI MUHAMMAD SAW.UNTUK MEMPEft- 
SfAPKAN Dmi DALAM BERDAKWAH 

Kewajiban Salat Malam atas Nab* Muhammad 


I I.Wahaiorangyang berseltmut (Muhammad)! 

2. bangunfah (untuk salat) pada malam hari, 
kecuali875) sebagian ketil, 

3. (yaitu) separuhnya atau kurang sedfkit 
dari itu, 

4. atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacatah 
AhQur'an itu dengan perlahan-lahan. 

5. Sesungguhnya Kami akan menurunkan 
perkataan yang berat kepadamu. 

6. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat 
(mengisi jiwa); dan (bacaan di waktu itu) 
lebih berkesan. 

7. Sesungguhnya pada siang hari engkau 
sangat sibuk dengan urusan-urusan yang 
panjang. 

8. Dan sebutlah namaTuhanmu, dan beriba- 
dahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati. 

9 . (Dialah) Tuhan timur dan barat, tidak ada 
tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia seba- 
gai pelindung. 

Beberapa Petunjuk Lainnya untuk Nabi 
Muhammad saw. 

10. Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap 
apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah 
mereka dengan cara yang baik. 

11. Dan biarkanlah Aku (yang bertindak) 
terhadap orang-orang yang mendustakan, 
yang memiliki segala kenikmatan hidup, 
dan berilah mereka penangguhan sebentar. 

12. Sungguh, di sisi Kami ada belenggu- 
belenggu (yang berat) dan neraka yang me- 
nyala-nyaia, 

13. dan (ada) makanan yang menyumbat di 
kerongkongan dan azab yang pedih. 

14. (Ingatlah) pada hari (ketika) bumi dan 
gunung-gunung berguncang keras, dan 
menjadilah gunung-gunung itu seperti 
onggokan pasiryang dicurahkan. 

15. Sesungguhnya Kami telah mengutus 
seorang Rasul (Muhammad) kepada kamu, 
yang menjadi saksi terhadapmu, sebagai- 
mana Kami telah mengutus seorang rasul 
kepada Fir'aun. 

16. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, 
maka Kami siksa dia dengan siksaan yang 
berat. 

17. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat 
menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada 
hari yang menjadikan anak-anak beruban. 

18. Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah 
pasti terlaksana. 

19. Sungguh, ini adalah peringatan. Barang 
siapa menghendaki, niscaya dia mengambil 
jalan (yang lurus) kepada Tuhannya. 


875) Salat malam ini mula-muia wajib, sebelum turun 
ayat ke 20 dalam surah ini. Setelah turunnya ayat ke 20 
ini hukumnya menjadi sunah. 



raMm 

Penyayang 


Yang Maha Pengasth 


D(?hgan nama Allah 


ww — wr 




ia 


□aifUXn) IT& la Ha 

sedlkiT 


qnltl&fn) mirvhu qu$ awing nt$fshti ... . r 

sedJkrt dsrinya kurang atau setengahnya \ sadlkil lietea- keen- (pada} bangurv orang yang wal 

1 1 gian kedl) afl malam hari lah t 1 ' 


qumll mu#2?»mmll(M) yaayvuhaf 

i±tnyurv orang yang bera.*- vvahaf 

afl malam hari lah llmuMflasuMteh) 


•0 %. 0 Op & tfig 




A >: 


TT 


qaulari 'alaika 
perkataan kepodamu 


sanulqf Inna tjirtilafn) quf.ina wa raft II1 1 aiaihl auzid 

akan sungguh {4} (dengan) Al Qur'an dan atasnya atau 

menurunkan Kami perlahan-lahan bacafah lebih 


{3} 


■* “ I <•> H T'l 7 - *S . 

in oi 0 % YM Q 5 53 3 l\ 0 9 a 


taka Inna qilain) wa aqwaimi wafaw asyaddu hrjja 


baqlmu sung [6} bacaannya dan lebih kuat 
guh teguh/berkesan 

T‘I “ 


O * 

A 

tabtila(n) ilaihi 

{ 8 } sungguh-sungguh kepada- 
beribadah Nya 


hull nasy fatal mna $aqllafnj 

sangat dia malam bangun sesung- (5} yang 
lebih (adalah) " guhnya berat 

w w 


%0 4 Ms r' ^ A 


watabattal rabbika (is)ma wazkuris 

dan Tuhan- nama dan 

beribadah mu sebutlah 


tawTla(n) sabhan fin-nahari 

{7} yang (sibuk dengan) pada siang 
panjang urusan hari 


----- —— VM - 

0 9 ^ $ ii sifj vpj op & 


wa$bir waklla(n) fattakhizhu huwa ilia 

dan {9} (sebagai) maka Dia selain 

bersabarlah_pelindung Jadikan dia 


^ V.' V 

waf-mukatziblna wazarnl jamila(n) hajrari 

dan orang-orang dan biarkan Aku qi yang baik (dengan cara) 
yang mendustakan (yang memindahkan) 1 s pindah 


la ilaha wal-magribi masyriqi rabbul 
tidak ada dan barat timur (dialah) 

Tuhan Tuhan 






wahjurhum 
dan tinggalkan 
mereka 


mayaquluna 'ala 

apa yang atas 

mereka katakan 


A Vi 
1 \t 


%\ ©9J Pfo xP Joi 


wajahlma(w) angkalaw ladaina inna qalTla(n) wa mahhilhum na'rnati ulin 

{12} dan api yang belenggu- pada sisi sesungguh-f *| *| 1 sedikit dan beri kenikmatan mempunyai 

menyala-nyala belenggu Kami nya (sebentar) mereka tempo 


3cXlS ^ © CJj £&j eXj 

v^/al-jibalu ardu tarjuful yauma ailma(n) wa'azaban zagu§ 5 atiw wata'amarj 

dan gunung- bumi bergoncang pada f 1 yang pedih dan azab menyumbat dan 

gunung 


yauma 

pada 

hari 


Mgp 

ailma(n) wa 'azaban 
{13} yang pedih dan azab 


^ vff C -l 

za gu$$atiw wa ta'amarj 
menyumbat dan 

kerongkongan makanan 




syahidan rasular} iiaikum 

(yang) men- Rasul kepada 

jadi saksi (Muhammad) kalian 


arsalna inna . mahlia(n) kaSTbam -jibalu wa kanatil 

Kami telah sungguh {14} yang (seperti) tumpu- gunung- dan 

mengutus dicurahkan kan pasir gunung jadilah 


oy*)\ ^j~>yt£ xj**) iLjl % y^~* > 


rasula 

Rasul 


fir'aunur 

Fir'aun 


fa'a$a 
maka men- {15} 
durhakai 


rasula(n) ilafir'auna arsalna kama 'alaikum 

seorang kepada Kami telah sebagai- atas 

Rasul(Musa) Fir'aun mengutus mana mereka 


/^\ C»< > \ <<• 


yaj’aSut yaumay 1 kafartum ing tattaquna fa kaifa wablla(n) akhzaw fa'akhaznahu 

men- (pada) kaiian jika kalian maka {16} yang (dengan) lalu Kami 

jadikan hari ingkar bertakwa bagaimana berat siksaan siksa dia 

Shj yj*JLa dJ £>j Ob ^ 

maf'ula(n) wa'duhu kana bih(T) munfajirum as-sama’u sytba(n) wildana 

,18} (pasti) janji- dia karenanya terbelah langit {17} beruban anak-anak 


• kafartum 
kaiian 
ingkar 


W 

fa kaifa wablla(n) 

maka {16} yang 
bagaimana berat 


$5% 

• \a | 
w 

maf'ula(n) 
{18} (pasti) 
terlaksana 


wa'duhu 

janji- 

Nya 


anak-anak 

muda 

VS 


sabila(n) ila rabbihi (it)takhaza sya’at fa man tazkirah(tun) hazihT inna 


sablla(n) 

{19} i alan 

(yang lurus) 



ila rabbih 
kepada 
Tuhannya 


*+ Ihlifo’ 

SyAlfiwi 

W I,r4^b 


(it)takhaza 
ia me¬ 
ngambil 


sya’at fa man 
meng- maka barang 

hendaki siapa yang 


hazihT inna 
(surat) sesung¬ 

guhnya 


jMimf 



OSKlC|£*iall 

... cty&,n 

. sati 

- - IBBm 


tazkirah(tun) 

(adalah) 
peringatan H 

fffVlT la'ix ill 

1 M rtd Wa jl b hAlha \ i I 

|flBn&i .* mji da tj» s m 

Ipapi 
























































fjji pSJ (i£l 4b 


wa jififatum wa SuMahu wa nisfahu laiii min$ulu§ayil adnS taqumu annaka ya'lamu rabbaka 
dan dan dan se- malam dari dua kurang berdiri bahwa kamu menge- Tuhan- 

seqolongan sepertiga tenqahnya _ pertiga _ (Muhammad) tahui mu 




la 


>„> 


*v 


cy ya^- 

fa taba tuhsuhu 


y a ^ $ yA % «sc 3J& 


Ian al 'alima wan-nahar(a) laila yuqaddirul waliahu ma'ak(a) 
maka Dia kalian dapat tidak bahwa Dia menge- dan (ukuran) menetap- dan bersa- 
terima tobat menentukannya akan tahui siang malam kan Allah mamu 

uii- ;— vp -;—77 . r — m 


minal-lazina 
dari orang- 
orang yang 


— U mm - mm -~~ w*w * 

J(S 6^6-6 $ "^P 


marda 

yang 

sakit 


mingkum 

dari 

kalian 


sayakunu 
akan ada 


an 

bahwa 


< ->? y 

wa akharuna 
dan yang 
lain 


w 


V , I 9 9 

min fadlillahi 
sebagian dari 
karunia Allah 


'alima 
Dia me- 
ngetahui 

bj&o 

yabtaguna 

mencari 


minaf-qur’an(i) matayassara faqra'u 'alaikum 

dari apa yang maka atas 

Al-Qur'an mudah bacalah kalian 


Tllardl 
di bumi 


X 9 > 9 / 

oy.y&i 

yaddbuna 

berjalan 


< *>< y 

Ojjs-'j 

wa akharuna 


dan yang 
lain 


$3 \jz& % 3^t; \£% “Ai&iX 


wa atuz salata 

dan tu- shalat 

naikanlah 


waaqlmus minhu matayassara faqra'u fi sabTliilahi yuqatiiuna 

dan darinya apa yang maka bacalah di jalan Allah berperang 

dirikanlah (Al-Qur'an) mudah 


> 6 -: 


tajiduhu m in khajrin li’anfusikum 
kalian memper- dari untukdiri 

oleh (pahalanya) kebaikan kalian 


B. «f -7-nr 7— 

[ \yg& Cj GX APA* W* 


tuqaddimu wa ma 
kalian dan 

kerjakan tidak 


hasana(n) 
yang baik 


>< 




rablm(un) gafurur innaliaha 
{20} _ Maha _ Maha sesungguh- 


Penyayang 


Maha 

Pengampun nya Allah 


wastagfiruilah(a) 
dan mohonlah 
ampunan pada Allah 


■*W 

\%\ 

ajra(n) 

pahala 


qardan waaqridullaha zakata 

pinjaman dan berikan pin- zakat 

jaman pada Allah 

~— a - v w 

x t• ^ 21 ^ » 

\jfy -AJX; 

wa a'zama khairaw huwa 'indallahi 
dan lebih lebih dia di sisi 

besar baik (itu) Allah 



JESJiSi 



rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


yjy&d Mjj Qj j& 3 dAjj Cm js£ \yC 


4 fl 

O 

{4} 


w SJr 

fa tahhir wa siyabaka fa kabbir wa rabbaka ~ fa'aqzir 

maka dan /31 maka dan ( 2 } lalu berilah 

bersihkan pakaianmu agungkan Tuhanmu peringatan 


qum muddassir(u) ya ayyuhai 

bangun {1} yang berkemul Wahai 
(Rasulullah) 


fasbir 

(71 maka ber- 


wa lirabbika 
dan karena 
Tuhanmu 


w 

tastakSir(u) 

rgl (dengan tujuan) mem- 
1 J perbanyak (balasan) 

IT 


wa la tamnun 
dan jangan 
kamu memberi 


-W— 


w 

{5} 


fahjur war-rujza 

maka dan per- 

tinggaikan buatan dosa 


yaurnun uanma'i 7 iv fa Malika fin-naaur(i) nuaira fa'iza 


cilal-kafirlna 
atas orang- 
orang kafir 

w - 

•3 c 


{9} 


'aslr(un) 
yang sulit 


yaumun yauma'iiiy 
hari pada hart 
itu 


fa zalika 
maka 
demikian 


{ 8 } 


’"fin-naqurOf" 


sang- 

kakala 


> 

nuqtra fa iza 
ditiup maka 
apabila 


malam 

harta 


iahu waja'altu wahlda(w) 

baginya dan Akujadikan {11} sendiri 




T>V 


9 s' 



o*J 


i • 

khalaqtu 

Aku 

wa man 
terhadap 

zarnT 

biarkan Aku 

{ 10 } 


gairu yasir(in) 
tidak mudah 




f J»*v 


ciptakan orang yang (yang bertindak) 


yatma'u 
dia ingin 
sekali 




summa 
kemu- {14} 
dian 


tarn hid a (q) 
selapang- 
lapangnya 


iahu wamahhattu 
baginya dan Aku 
lapangkan 


1 » 

syuhuda(w) 
{13} selalu 

bersamanya 

- (* 


dan { 12 } 
anak-anak 


mjmdvida(w) 

yang 

banyak 


^ 7> J-c. 

AAAjU LoV oB lil 


{17} 


o '-LT^ _ 

5 a'uda(n) sa’urhiquhu 'anldatn) li’ayatina kana innahu kaila azTd(a) an 

siksaan akan Aku timpakan {16} menen- kepada ayat- ayat dia sungguh sekali-kali {15} Aku bahwa 
yang berat kepadanya tang Kami (Al-Qur'an) dia tidak tambah 

P.ljdri Jii'ij rmmtatlf 

SL1*H T*v-lt«N 
Mnifd: w.ijil> MutCMH 
. 

) i in . . 



74. ALMUDDASSIR 
{Orang yang Berkemul) 


515 




BEBERAPA PETUNJUK BAGI KAUM MUSUMIN 

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa 
engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari 
dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau 
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 
orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan 
ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa 
kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu 
itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, 
karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 
dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada 
di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang 
lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia 
Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, 
maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al- 
Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, 
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman 
yang baik.Kebaikan apa saja yang kamu perbuat 
untukdirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) 
nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik 
dan yang paling besar pahalanya.Dan mohonlah 
ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 


,-muddaSSir 

Makklyyah 
Surah ke-74; SB ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

PERINTAH KEPADA NABI UNTUK BERDAKWAH 

Beberapa Petunjuk dalam Berdakwah 

1. Wahai orang yang berkemul (berselimut)l 

2. Bangunlah, lalu berilah peringatan! 

3. dan agungkanlah Tuhanmu, 

4. dan bersihkanlah pakaianmu, 

5. dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji, 

6. dan janganlah engkau (Muhammad) memberi 
(dengan maksud) memperoleh (balasan) yang 
lebih banyak. 

7. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. 

B, Maka apabila sangkakala ditiup, 

9. maka itulah hari yang serba sulit, 

10. bagi orang-orang kafir tidak mudah. 

Orang yang Ingkar Urusannya kepada Allah 

11. Biarkaniah Aku (yang bertindak) terhadap 
orang yang Aku sendiri telah menciptakannya,876) 


Asbabun Nuzul ayat 11 


Dan Ibnu Abbas bahwa al Wahd bin Mughirah datang 
kepada Nabi -Saw.* kemudian beliau membacakan al 
Qur'an kepadanya sebmgga lapun tertarik. Kejadian 
im sampai kepada Abu Jahl, sehingga 1 a seagaja 
datang kepada al Walid sambd berkata, ”Hai paman, 
sesungguhnya kaummu akan mengumpulkan harta 
untuk diberikan kepadamu dengan maksud agar 
engkau menggangu Muhammad’‘ Al Walid berkata, 
"Bukankah kaum Quraisy telah mengetahui bahwa aku 
yang paling kaya diantara raereka' Abu Jahi berkata, 
”Kalau demikian, ucapkanlah suatu perkataaan yang 
ttienuiijufkaii bahwa engkau mgkar dan benci kepada 
Muhammad” Al Wahd berkata. ”Apa yang harus aku 
lakukan, Demi Allah, tidak seorangpun diantara kalian 
yang lebih tinggi syaimya, sajaknya ataupun qasidahnya 
danpada gubahannya bahkan syair-syair bangsa jmpun 
tidak ada yang menyerupai ncapan Muhammad 
sedikitpun, Denu Allah, ueapannya mams, bagus, indah, 
gemilang dan eemerlang ueapannya trnggi, tidak ada 
yang lebih tinggi darmya, semua yang telah kuketahui 
lebih rendah daripadanya” Abu Jahl berkata, ’’Kaummu 
tidak akan senang sebelum engkau menunjukkan 
kebencianmu kepada Muhammad” Al Wahd berkata, 
”Baiklah, aku akan berfikir dulu” Setelah berfikir, 
rapun berkata, ”Benar, ucapan Muhammad itu hanyalah 
sihir yang berkesan, yang member! bekas kepada yang 
lainnya” Maka turunlah ayat ini sebagai ancaman bagi 
orang yang mendustakan behau. (HR al Hakim) 

12. dan Aku berikan baginya kekayaan yang 
melimpah, 

13. dan anak-anak yang selalu bersamanya, 

14. dan Aku berikan baginya kelapangan (hidup) 
seluas-luasnya. 

15. kemudian dia ingin sekali agar Aku menam- 
bahnya. 

16. Tidak bisa! Sesungguhnya dia telah menen- 
tang ayat-ayat Kami (Al-Qur'an). 

17. Aku akan membebaninya dengan pendakian 
yang memayahkan. 


B76) Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan 
mengenai seorana kafir Mekah, pemimpin Quraisy 
bernama Al-Walid Din Mugirah. 

























































JuzKe-29 


Surah Ke - 74 


c 


(—— 

74. AL-MUDDASS1R 





1 576 

(Orang yang Berkemul) j 

'WS 


5= vi /111 

| ovt I 


18* Sesungguhnya dia telah memikirkan 
dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), 

19. maka celakalah dia! Bagaimana dia 
menetapkan? 

20. sekaii lagi, celakalah dia! Bagaimana dia 
menetapkan? 

21. Kemudian dia (merenung) memikirkan, 

22. lalu berwajah masam dan cemberut, 

23. kemudian berpaling (dari kebenaran) 
dan menyombongkan diri, 

24. lalu dia berkata, "(Al-Qur'an) ini hanyalah 
sihir yang dipelajari (dari orang-orang 
dahuiu). 

25. Ini hanyalah perkataan manusia." 

26. Kelak, Aku akan memasukkannya ke 
dalam (neraka) Saqar, 

27. Dan tahukah kamu apa (neraka) Saqar 
itu? 

28* la (Saqar itu) tidak meninggalkan dan 

tidak membiarkan,B77) 

29* yang menghanguskan kulit manusia. 

30. Di atasnya ada sembilan beias (malaikat 
penjaga). 

31. Dan yang Kami jadikan penjaga neraka itu 
hanya dari malaikat; dan Kami menentukan 
bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan 
bagi orang-orang kafir, agar orang-orang 
yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang 
yang beriman bertambah imannya, agar 
orang-orang yang diberi kitab dan orang- 
orang mukmin itu tidak ragu-ragu; dan agar 
orang-orang yang di dalam hatinya ada 
penyakit dan orang-orang kafir (berkata), 
"Apakah yang dikehendaki Allah dengan 
(bilangan) ini sebagai suatu perumpamaan?" 
Demikianlah Allah membiarkan sesat orang- 
orang yang Dia kehendaki dan memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang Dia 
kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui 
bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. 
Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan 
bagi manusia. 

Orang yang Menerima Oakwah Akan Menda 
patkan Pahala, Sedangkan Orang yang Meno- 
laknya Akan Masuk Neraka 

32*Tidak!8?0J Demi bulan, 

33. dan demi malam ketika telah berlalu, 

34. dan demi subuh apabila mulai terang, 

35. sesungguhnya (Saqar itu) adalah salah 
satu (bencana) yang sangat besar, 

36. sebagai peringatan bagi manusia, 

37. (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang 
ingin maju atau mundur.879) 

38* Setiap orang bertanggung jawab atas 
apa yang telah dilakukannya, 

39. kecuali golongan kanan, 

40* berada di dalam surga, mereka saling 
menanyakan, 

41. tentang (keadaan) orang-orang yang 
berdosa, 

42. "Apa yang menyebabkan kamu masuk 
ke dalam (neraka) Saqar?" 

43. Mereka menjawab, "Dahuiu kami tidak 
termasuk orang-orang yang melaksanakan 
salat, 

44. dan kami (juga) tidak memberi makan 
orang miskin, 

45. bahkan kami biasa berbincang (untuk 
tujuan yang batil), bersama orang-orang 
yang membicarakannya, 

46. dan kami mendustakan hari pembalasan, 

47. sampai datang kepada kami kematian." 


877) Apa yang dilemparkan ke dalam neraka itu 
diazabnya sampai binasa kemudian dikembalikannya 
sebagai semula untuk diazab kembali. 

878) Tidak" adalah bantahan terhadap ucapan- 
ucapan orang-orang musyrik yang mengingkari hal- 
hal tersebut di atas. 

879) Maju menerima peringatan dan yang dimaksud 
dengan mundur ialah tidak mau menerima 
peringatan. 


n ejjjiiJ' 



f tp ^4 J? ^ 44* ip j-tej j** 

ttaifa mttila it'tinmn oaridarfal kaifa fa out!la waoaddarfa) fakkara innal 


r W 

na?ar(a) fiurnma gar 

dia per- kemu- {20} dia me_ 
hatikan dian netapkan 


kaifa qutila Summa qaddar(a) 
bagai- celaka- kemu- {19} dia me- 
mana lah dian J netapkan 




haiia in fa qala wastakbar(a) adbara Sumrtia wa basar(a) 

(Al-Qur'an) tidak- lalu dia f231 dan ber- kemu- {22} dan 

ini lah berkata sombong paling dian merengut 

1 TJ 


kaifa fa qutila waqaddar(a) fakkara irtnahu 
bagai- maka {18} dan telah telah sungguh 
mana celakalah 1 tetapkan pikirkan 


dia 


' s w 

'abasa Aumma 
dia bermu- ke { 21 } 
ka masam mudian 




wa ma saqar(a) sa'u$lThi basyar(i) qaulul ilia 

dan {26! ° a l am akan Aku {25} manusia per- kecua 

1 J saqar masukkan dia kataan 

lil-basyar(i) lawwahatul wa la ta£ar(u) 

{29} bagi (kulit) yang {28} dan tidak 


> 

Jjb 

ilia h§ 2 $ 
kecuali (Al-Qur'an) 


„ ^ w 

tlsataasyahal 'alaihci lil-basyar{i) lawwahatul 

sembiian beias di {29} bagi (kulit) yang 

(malaikat penjaga) atasnya manusia membakar 

mm - “ - 


oivip yj 

in yu'Sar(u) 

tidak- dipelajari 

ini lah 

la tubqf ma saqar(u) 

dia tidak {27} a P a itu 

meninggalkan 1 1 Saqar 

- ■ 


ge; J5 CjS 


fitpatal ilia 'iddatahum ja'alna wa mS maia'ikah(taw) ilia nari asbaban 
fitnah kecuali bilangan Kami dan (ada) malaikat kecuali neraka penghuni 
mereka jadikan tidak(penjaga) 


ja'alna wa ma 
Kami dan {30} 

jadikan tidak 



ImAnaw omanu laztna wa yazdadal 
keimanan- beriman orang-orang dan ber- 
nya yang tarn bah 




kitaba utul laiTna liyastaiqinal 

Kitab diberi orang-orang agar 

yang meyakini 


kafaru lil-la£Tna 
kafir bagi orang- 
orang yang 


. 


II 

maraduw fiquIObihim 
rakit 


Jj05 


penyakit dalam hati 
mereka 


lamina wa IlyaqOlal wal-mu'minuna kitaba 

orang-orang dan supaya dan orang-orang Kitab 

yang_mengatakan yang beriman 


utul lai:iria walayartabal 
diberi orang-orang dan tidak 

yang_ragu-ragu 


W H .—*--5- VM 

iIC 

wayahdl yasya’u may yudillullahu ka^alika ma£ala(n) bihsia aradallahu mata wal-kafiruna 
dan memberi Dia siapa Allah me- demikian- perum- dengan Allah meng- apakah dan orang- 
petunjuk kehendaki yang nyesatkan lah pamaan ini hendaki orang kafir 


^wil 


y?m MSi % i C > 4 4J ^ 3K C 2? 

hiya wa mS hQ(wa) HIS rabbika junuda ya'lamu wa m§ yasyS’(u) may 


kalla likbasyar(i) zikrS 1113 

sekali-kali { 31 } bagi peri- ke- 
1 5 ngatan cuali 


tidak 


dia dan 
tidak 


Dia kecuali Tuhan- bala menge- dan Dia ke- siapa 
tentara tahui tidak hendaki yang 


99 — r- V# f*I ^ 7 H <, 'issxs 

<s4Ly (yA ys \% 2^15 A vjy 


la’lbdal Innaha asfar(a) 

benar-benar sungguh (341 terang 

salah satu dia (Saqar) * 


ii:3 wa$-§ubbi 

ketika dan (demi) 

subuh 


adbar(a) iz wal-laili 

ra-ai telah ketika dan (demi) 
hprlalu malam 


wal-qamar(i) 

{32} 


m i' f— o' ^ 

yata’akhkhar(a) au yataqaddama ay mingkum sy3’a liman lll-basyar(i) naziral kubar(i) 

royi akan atau akan bahwa di antara meng- bagi siapa {36} bagi (sebagai) { 35 } (bencana) 

' ■> munriiir mpnuiu ‘- l: — 1 -- -^^ 


kalian hendaki yang 


manusia peringatan 


sangat besar 


* *.^r. 7 1 TT\T 

•JVXA' ^5*17 44 *4! y 'ta « L*j 


yatas^'aiunid.i fl jannSt(iri) 

mereka saling (berada) 
bertanya dalam surga 


yamTn(i) a$babal ilia ra hinah(tun) kasabat btm3 kullu nafsim 

{ 39 } kanan golongan kecuali {38} terikat (bertang- ia usaha- dengan setiap 


gung jawab) 


kan apa yang 


dii j) ij)\s JUJtQ '\Vj 4^44^0^ ^ 

.. i . . ^ x i *■* " -fr j. ^ i+f -*i I L b i i bvi Lnrti licliViin/ 


naku lam qSlO ftsaqar(a) 

kami tidak mereka {42} (ke) dalam neraka 

berkata Saqar 


m§ salakakum 
apa yang 

memasukkan kalian 


nakhudu wa kunnA 

mencela dan kami 


0 

& 

& 

O. 

* if f 

miskin(a) nut'lrnul 

(kepada) orang- memberi 

orang miskin makan 

naku 

kami 

wa lam 
dan 
tidak 

{43} 


'anll-mujrimin(a) 

{41} tentang orang-orang {40} 
yang berdosa 


* 

w 

{44} ft 

A ^ ^ ^ '• 

yaqln(u) atanal batta dTn(i) biyaumid nukaziibu wa kunna ma'al-kha'idTn(a) 

{471 kepastian datang hingga {46} pembalasan dengan mendus- dan { 45 } bersama orang-orang 
x 5 (kematian) pada kami hari takan kami 1 * yang mencela 

Mhdif i mijnf 4 >ll 


minal-mu?allln(a) 
termasuk orang-orang 
yang mengerjakan salat 


lOi^ " n tS- 


C3ulCial=ill 


Mncfri SiUliTaiiiitalt 

Mndri laxam 
iV.iKtd f .11 ci 


















































Qr&r* h 


mu'riclin(a) 'anit-tazkirati 

berpaling dari 

peringatan 


m i a 

fama la hum syafi'fn(a) syafA'atui'y taqfa'dhum fama 

maka mengapa {48} orang-orang yang syafaat berguna maka 

bagi mereka memberi syafaat (pertolongan) bagi mereka tidak 


W 


iv 


* y 4."*'"' i's is}'*'t 

ming aaswarah(tin) farrat 
dari singa ia lari 




yurldu bal 

meng- bahkan 

hendaki 


mustanfirah(tuiri) bumurum 
fcftl yang keledai 

{50} terkejut (liar) 



kaannahum 

sea ka n-a ka n .mot. 

mo rota 


xr 


TT 


Je yi U>w» ol 


layakhafunal baf kalla munasysyarah(tang) $ubufam 

mereka tidak bahkan sekali-kali {52} yang lembaran- 

takut tidak terbuka lembaran 

i ym 


yu ta 


ay 


diberi bahwa 


minhum 

dari 

mereka 


kullumri'im 

tiap-tiap 

seseorang 


^ v5/ ^ y^=> ’£j 

^ zakarah(O) syi'a fa map tazkirah(tun) innahu kalla akhirah(ta) 

{55} meng- dia meng- maka barang {54} (adalah) sesungguhnya sekali-kali {53} (terhadap) 
ingatnya hendaki siapa yang peringatan dia (Al-Qur'an) tidak akhirat 


<_Wj <_W _jA VI, DJLr-k b*J 


magfirah(ti) wa ahlul taqwa 

{56} ampunan dan pemilik takwa 


ahlut huwa yasya’allflhtu) ay ilia yazkuruna wa ma 
Pemilik Dia Allah meng- bahwa kecuali mengingat dan 
hendaki tidak 




i<A 



rati f«Ti 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih Dengi.- 

“ TT “ TI w« A v 7 

o oM f J\% O 

ayahsabul lawwamah(ti) bin-nafeil Iwa la uqsimu qjyamah(ti) 

apakah { 2 } yang selalu menyesali dengan dan Aku {1 J Kiamat 

mengira (dirinya sendiri) jiwa bersumpah 

Tiro r~ — - - 


rahmanir 
Yang Maha Pengasih 


Blsmiilahir 
Dengan nama Allah 




biyaumil *l§ uqsimu 
dengan Aku ber- 

hari sumpah 


II- U 

"*1 


>* 




bal ' bahcinah(O) nusawwiya an 'ala qadirlna 

bahkan { 4 } jari- Kami sem- bah- atas (Kami) 

jemarinya purnakan wa berkuasa 


bala 'i?amah(u) najma'a allan irjsanu 

ya {3} tulang Kami bahwa manusia 

belulangnya kumpulkan tidak 


¥ %t p* & '$ 250 ^a. SO# % t 


ba§ar(u) bariqal fa'iza qiySmah(ti) yaumui ayySna yas'alu amamah(O) iiyafjura 

panda- bingung maka rgi Kiamat hari bilakah dan di- {5} di hada- untuk 
ngan apabila 1 * (terjadi) kumpulkan pannya durhaka 


iqsSnu yuridul 
manusia meng- 
hendaki 


0 . say1 &:© ^ (Si 0^1 axs 0 


y&urnaiiin ipsanu 
pad* had Itu manusia 


yaqulul waF qamar(u) syamsu wa^urnrasy 

berUtii danbulan maiahan dan di kum¬ 


pulkan 


£ 8 } 


q.jmar(ul wa khasafal 
btilan dan hilang 
cshaya 


>,7r k ; ’ll <s, V-r, 'A 

ipsami yunabbaul mustaqarrful yauma’rzinil ila rnbblka kalla mafarr(u) ainal 

manusia diberltahu- { 12 J tempat pada hari kepada fill tidak ada sekali-kali fi fempat dimana 

I ill Tuti^nniii “ * I _r»rr-« p-^ -at I j ■ - 11 a L ' ^ 19a vE 


kan 


alqa walau baslrahftuwj J ala nafsthl iq^nu belli wa akhkhana/ qaddama bitna yauma'izim 

dia lent- waidu- /141 melihal atas dirinya manusia bahkan {13] dandlU ftsib) diker- dengan pada hari 
parkon pun 1 * (menjadk saksl) kannya jakannya apa yang llu 


kembaN 


Tuhanmu 


tempat Ian tidak 


lari 

w 


1 « 


< 


U ma sso. a ^ S 


jam'ahu 'aiama inna 

mengum- atas sesunggdh- 

pu I kannya Kami nya 


bih(H Fitajatii Jlsanaka bihi UiLiharnk 

{16} dengan- karenakamu lidahmu dengan jangankamu 

nya segera nya gerakkan 


{15} 


OA. 




maizlrah(u) 

alasan- 

alasannya 


w 


\<is' \' w\' it < 7 \V*:n >*t"c 

*oL-- uJip |T 


bayanahtii) 'alatna 

{19} penjela atas 

sannya Kami 

m ikfrfa. 

SysfuvtfT 

tqfnb , 



*4 , _ 

! nna *.™ mi „ q y^h (g) fatjabi- 
Gungguh kemu- {1 fij bacaan- maka 
dian nya [kubtah 


ii£ 0 


V 


iiCb 


qara'nahu 
Kami m-em- 


bacakannya apabila 


fa'risl T wa qur anah(u) 
maka £17} dan mem- 


bacanya 



nsjtiJd mLmfj*nr 

^ MAiia Slluh TAWitifh 
MddthV(i|lt! MuttjUl 
v Maiiri laxlm 

rq 



46. Maka tidak berguna lagi bagi mereka 
syafaat (pertolongan) dari orang-orang yang 
memberikan syafaat 

49. Lalu mengapa mereka (orang-orang kafir) 
berpaling dari peringatan (Allah)? 

SO- seakan-akan mereka keledai liar yang lari 
terkejut 

51 lari dari singa. 

53* Bahkan setiap orang dari mereka ingin 
agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran 
(kitab) yang terbuka. 

S3. Tidak! Sebenarnya mereka tidak takut kepa- 
da akhirat. 

54* Tidak! Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar- 
benarsuatu peringatan. 

55. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia 
mengambil pelajaran darinya. 

56* Dan mereka tidak akan mengambil pela¬ 
jaran darinya (Al-Qur'an) kecuali (jika) Allah 
menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut 
(kita) bertakwa kepada-Nya dan yang berhak 
memberi ampun. 




AL-QIYAMAH 

Makkiyyah 
Surah ke-75.40 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

HARI KIAMAT DAN HURU - HARANYA 

Kekuasaan Allah Menghidupkan Manusia Seperti 
Semula 

1. Aku bersumpah dengan hari Kiamat, 

2. dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu 
menyesali (dirinya sendiri). 

3. Apakah manusia mengira, bahwa Kami 
tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang 
belulangnya? 

4. (Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) 
jari jemarinya dengan sempurna. 

5* Tetapi manusia hendak membuat maksiat 
terus menerus. 

6. Dia bertanya/'Kapankah hari Kiamat itu?" 

7. Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), 

8. dan bulan pun telah hilang cahayanya, 

9* lalu matahari dan bulan dikumpulkan, 

10. pada hari itu manusia berkata, "Kemana 
tempat lari?" 

11. Tidak! Tidak ada tempat berlindung! 

12. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali 
pada hari itu. 

13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia 
apa yang telah dikerjakannya dan apa yang 
dilalaikannya. 

14* Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya 

sendiri, 880) 

15. dan meskipun dia mengemukakan alasan- 
alasannya, 

Uruton Ayat-oyat dan Surah surah dafam 
Al-Qur'an Men unit ketentuan Allah 

16* Jangan engkau (Muhammad) gerakkan 
lidahmu [untuk membaca AI Quran) k arena 
hendak cepat-cepat (menguasai) nya. 


Asbabun Nuzuf ayat 16 


Dan Ibnu Abba* bahwa apabila tarun wabyu 
kepada KasuhiLkih Saw , bcliau menggeritk-gerakkan 
Jidahnya karena mgir} cepat Fulfil!. Maka Allah 
Swt memirunknn ayat ini sebagai petunjuk dainm 
mentnma ajoran Allah Swt. (HR Bukhari) 

17* Sesungguhnya Kami yang akan mengum- 
pu! kannya (di dadamu) dan membaca kannya, 

18. Apabila Kami telah selesai membacakan- 
nya maka ikutllah bacaan nya itu. 

19. Kemudtan sesungguhnya Kami yang akan 
menjelaskannya. 


SSO) Anggdta badan manusia menjadi saksi terhadap 
pekeijaan yariq telah mereka lakukan seperti tersebut 
da lam surah An -Nurf24) ayat 24. 






















































76. AL-INSAN 
(Manusia) 



20. Tidak! Bahkan Kamu mencintai kehidupan dunia, 

21. dan mengabaikan (kehidupan) akhirat. 

22. Wajah-wajah (orang mu km in) pada hari itu 
berseri-seri. 

23. Memandang Tuhannya. 

24. Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu 
muram, 

25. mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya 
malapetaka yang sangat dahsyat 

Keadaan Manusia di Saat Sakaratul Maut 

26. Tidak! Apabila (nyawa) telah sampai ke kerong- 
kongan, 

27. dan dikatakan (kepadanya), "Siapa yang dapat 
menyembuhkan?" 

28. dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan 
(dengan dunia), 

29. dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan),881) 

30. kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. 
31* Karena dia (dahuiu) tidak mau membenarkan (Al- 
Qur'an dan Rasul) dan tidak mau meiaksanakan salat, 

32. tetapi justru dia mendustakan (Rasul) dan 
berpaling (dari kebenaran), 

33. kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan 
sombong. 

34. Celakalah kamu! Maka celakalah! 

35. sekali lagi, celakalah kamu (manusia)! Maka 
celakalah! 


Asbabun Nuzul ayat 34-35 


Dan Ibnii Abbas bahwa ketika turun surah a! 
Mudatstsir ayat 30, Abu Jahl berkata kepada kaurn 
Quraisy, ’’Mengapa kalian murung mendengar 
ucapan Muhammad bahwa penjaga neraka itu 
19, padahal kalian berjumlah banyak, apakah 
10 orang dan kalian ftdak mampu mengalahkan 
seorang penjaga jahannam itu Maka Allah Swt. 
mewahyukao kepada Rasul-Nya agar datang dan 
berkata kepada Abu Jahal, ”Kecelakaan bagimu dan 
kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu’’ 
Sebagai permgatan bahwa kehancuran kekuasaannya 
telah mendekat. (HR Ibnu .lanr) 

Manusia Dicipfakan Allah Tidak dengan Sia-sia 

36. Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan 
begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? 

37. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang 
ditumpahkan (ke dalam rahim), 

38. kemudian (mani itu) menjadi sesuatu 
yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan 
menye m pu rnaka n nya, 

39. lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan 
perempuan. 

40. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa 
(pula) menghidupkan orang mati? 



AL-INSAN 

Madaniyyah 
Surah ke-76:31 ayat 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 


KEHIDUPAN MANUSIA MENUJU KESEMPURNAAN 


Proses Kejadian Manusia 

1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu 
dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu 
yang dapat disebut? 

2. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari 
setetes mani yang bercampur882) yang Kami hendak 
mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena 
itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat 

3. Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadanya 
jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula 
yang kufur. 

4. Sungguh, Kami telah menyediakan bagi orang- 
orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang 
menyala-nyala. 

Balasan Allah kepada Orang-orang yang Betbuat 
Kebajikan dan Tingkatan-tingkatan Balasan itu 

5. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan 
akan minum dari gelas (berisi minuman) yang 
campurannya adalah air kafur,8S3) 


881) Karena hebatnya penderitaan pada saat akan 
mati dan ketakutan akan meninggalkan dunia dan 
menghadapi akhirat 

882) Bercampur antara benih laki-laki dengan 
perempuan. 

383) Nama suatu mata air di surga yang airnya putih 
dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. 



9-'„C r ,<r STS'**' i' 

m id* ^ Sk d \Pj \rA \Zr 

Am ^ UiUA i-nna t Irs firfc# hi I L srn I UlllinhilW i m! 


faqirah(tun) biha yur'ala ay ta^unnu 
i kebinasaan dengan- akan bahwa 


nya dibuat 


mengira 


V**/ _ 

bairiraNUiq? yauma’izim wa wujOhuy ni*irahiiun| 

fOA.X muram pada hari dan wajah-wajah{23} melihat 
*■ * itu (orang kafir) 



cjci X 


waltffftatis firaq(u) annahul wai^anna raq(iw) man waqila taraqi(ya) balagatit iza kailS 

dan berpisah sung- dan dia {27} (dapat) siapa dan kerong- (nyawa) apabila sekali-kali 

bertaut {28} guh ia mengira menjampi yang dikatakan kongan sampai tidak 


tbs X* 3P- i 

wa la salla fala $sddaqa ma^aotu) ””” yauma izinil ila rabbika 

tempat Padahari ^ada. {29} 


w 


dan tidak maka dia tidak rofyt 

salat membenarkan VjUJ 


Tuhanmu 






bis-saq(i) saqu 

dengan getir 

betis (kanan) (kiri) 

w 


laka aula yatamafta ila ahlihl 

bagi celakalah {33} dengan kepada ke- 

kamu sombong luarganya 


zahaba Surnma wa tawalla 

dia kemu- {32} dan 

pergi dian berpaling 


p. - 

i m * 

kazzaba wa laking 
dia men- akan mii 
dustakan tetapi 1 * 


® <SX* 4/J o' JjS <2i) <ij' 'f djfc 


XJ? 

suda(n) yutraka ay iqsanu 
{36} begitu ia di- bahwa manusia 
1 5 saja tinggalkan 


ayahsabul fa’aula laka aula flurnm.! fa’aula 

apakah {35} celaka- bagi ceiaka- kemu- {34} celakalah 
mengira lah kamu lah dian 


**. 


tv n » i i 


Z&G' do ^ Aiki cil» 

minhuz faja'ala fasaww§ fakhalaqa 'alaqataq kana surnma yumna mirn maniyyiy nutfatam yaku alam 

darinya lalu Dia {301 lalu Dia sem- lalu Dia segumpal dia kemu- { 37 J ditumpah- dari air setetes dia bukan- 

iadikan 1 s purnakan menciptakan da rah (menjadi) dian kan mani kah 

->«rw - 


0 dju £t $■ && 

^nsnti -5 ... aw 'ala hinaHirin Malika alai<;a wal-unfia zakara zauiainiz 

{39} 


{40} 


mauta yubyiyal ay 'ala biqadirin Malika alaisa 

orang meng- bahwa atas berkuasa itu tidakkah 

mati hidupkan 


wal-upSa 

dan 


zakara zaujainiz 

laki-laki sepasang 



rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 


o 

w 

mazkOra(n) 
{*| j yang disebut 




syai am 
sesuatu 


yakur) 

menjadi 


lam 

tidak 


minad-dahrt 
dari masa 


hlnum 

waktu 


'alal-iqsani 

atas 


ata hal 
(telah) apakah 
datang 


^iP 

ffl 


H a 




™ _ -»I H 

Xdddds o£lsi\ GUI. ijl 


sami am 
mendengar 


faja'alnahu 
maka Kami 
jadikan dia 


nabtallhi 

Kami (yang) 

mengujinya bercamour 


impur 

!* » . «T 

Uij \^\1 Hi 


kafura(n) wa imma 
f 3 > kufur dan 

terkadang 


syakiraw imma 
bersyukur terkadang 


” min nutfatin iqsana khalaqnal inna 

dari setetes manusia (telan) sungguh 

air mani menciptakan Kami 

ui 

hadainahus inna baslra(n) 

(telah) sungguh J 71 (dan) 

Kami 1 s 


sablla 

jalan 


tunjuki dia 


melihat 


61 


(§§§1 ' '» 

fP 

wa salratn) 


wa aglalaw 


si -; m wi 

^Lias “-UlH GlSi Ej 


dan neraka yang dan belenggu- 
menvala-nvala belenqau 


a'taana inna 

(telah) sungguh 

menyediakan Kami 

























































Surah Ke-76 


Juz Ke - 29 


m&m 


vn 


0V5 





Oj?Uj 6jgg l^u> AiiUU % Srir^. ^ 


wa yakhMOna bfn-r1a±ri yufOrta tafjtra(n) yufajjirunaha 'ibSdullShi 

dan mereka dengan mereka {6} dengan mereka pan- (oleh) hamba- 

takut nazar memenuhi pancaran carkan dia hamba Allah 

'ftfi 


biha yasyrabu 'ainay 

padanya (yang di) mata air 
minum (surga) 

mr 


miskTnaw 
(kepada) 
orang miskin 


'ala bubbihl 
atas yang 
disukainya 


wa yut'imunat 
dan mereka 
member! makan 


mu staff rS(n) 
merata kemana- 
mana 


syarruhu 

bahayanya 


rtf' fs 

oc 

kana yaumang 
dia (pada) 
hari 


TTTTIira mw . . . , t*i . **f it ^ TmT~ 

\$Mi % \1\ 0 cyj £* 


Kj 


wa la syukuratn) ja^a’aw minqkum tanurldu liwajhillahi nut'imukum innamS waasira(n) wayatlmaw 

dan tidak balasan dari Kami tidak untuk keridaan Kami beri sungguh {8} 


dan tidak 
terima kasih 


kalian mengharap 


Allah 


makan kalian hanyalah 


ay< 

dan dan anak 


iUi £ C>: % g 

Zcilikal syarra fa waqahumullahu qamtarlr5(n) 'abusang yauman mir rabbina nakhSfu inna 


fa waqahumullahu qamfarir5(n) 'abusang yauman mir rabbina nakhSfu inna 

maka Allah me- {10} penuh (ketika orang) hari (terhadap) takut sungguh {9} 
keburukan melihara mereka kesulitan bermuka masam Tuhan kami kami 


sy; 

itu (dari) 


tf 


v-r. 


W f&JTJ litrO tr** Jy? 

wa babr§£m) jannataw $abaru bima 'wajazShum . ' ' . 

n ‘(pakaian) 


$abaru 

mereka 

sabar 


bima 

sebab 


ajaz 
n Dia 
balas mereka 


® SU-y# 


wa surfirS(h) 

dan ke- 
gembiraan 


nadrataw wa laqqShum yaumi 
(dengan) dan Diajumpai hari 
pandangan mereka 


r<l wa la zamharir3(n) 
U *5/ dan tidak 
kedjnginan 


VM ~~r~ 

if’ . * Cl f. // )<*. S’ 9 4^"% 


syamsaw 

(teriknya) 

matahari 


ifh8 layarauna 

di da- mereka tidak 
lamnya melihat 


'ulabari’ik(i) fihS muttakhna 

(di) atas di da- mereka duduk l «*-$ 

pelaminan_lamnya_bersandar 




bPimyabm '-alaihim 
dengan be- (kepada) 
jana-bejana mereka 

S*\ 


wa yutafu 
dan 

diedarkan 


taillll(h) 
{14} sedekat- 
dekatnya 


qutufuha 

buah- 

buahnya 


wa zullilat 
dan di- 
dekatkan 


?iialuhK 'alaihim 

naungan- (kepada) 

nya mereka 


.ss 

V 

wa daniyatan 
dan 
dekat 


i®)!^ ^o^ lyjly ^s*j \jJj> cX 

taqdihl(n) qaddaruha minfiddating qawlrfra qawlrtra kanat waakw'Sbing 

{16} dengan mereka dari perak kaca-kaca {15} kaca-kaca yang dan piala- 

_ ukuran mengukurnya _merupakan piala 


min flddatfw 
dari perak 


H 


jz & a. 0 if c.r 


saisabil§{n) tusamma fiha 'ainaq zanjabfla(n) mizajuh^ 

salsabil dinamakan di da- mata air {17} jahe campuran- 

lamnya nya 


kana ka’sang fiha 

yang (dengan) di da- 
adalah gelas lamnya 


wayusqauna 
dan mereka 
diberi minum 


X fM ~>'A' & ^ ^fri^rr rj 

IjIP ffib bi. o^abtf o'oJ4 fp 

mansOr^(n) lulu’am basibtahum ra'aitahum i^a mukhalladun(a) wildanum 'alaihim wayatufu 

yang ber- mutiara kamu kira kamu melihat apabila mereka anak-anak (kepada) dan 

taburan mereka mereka tetap(muda) mereka mereka mengeliiingi 


e 

{18} 


~9m~ 

> »> 

suqdusin 
(dari) sutera 
halus 


Siydbu 

pakaian 


9 >'< ) 

’'altyahum 

mereka 

memakai 


4*6. O ^ ^ ^j.j r o' 

kablrifn) wamulkang na'tmaw ra'aita iamma ra'aita waii:a 
{20} yang dan kenikmatan kamu di kamu dan {19} 

besar kerajaan melihat surga melihat apabila 





1 wa saqahum 
dan memberi 
mereka minum 




mlnfiddah(tin) asawira 

dari perak (berupa) 

gelang-gelang 


v*> n 




19 

wa huliu wa istabraq(uw) khudruw 


dan mereka dan sutera 
diberi perhiasan tebal 


yang 

hijau 


inna masykurS(n) 

sungguh {22} disyukuri 
Kami 


sa'yukum 

usaha 

kalian 


iz if a; 


wa k5na jaza’aw lakum 

dan ada (sebagai) untuk 

balasan kalian 


kana haza inna tahura(n) 

adalah (kenik- sung- {21} yang 

matan) ini guh suci 


wa ia tuji' 
dan janganlah 
_kamu ikuti 




rabbika 

Tuhanmu 


libukmi 

atas 

ketetapan 


fa$bir 
maka ber- 
sabarlah kamu 


H 5 

V -y 

tanzlla(n) 
{23} turun (ber- 


qur’ana 'alaikal nazzalna nabnu 
Al-Qur'an atas kamu turunkan Kami 
(Muhammad) 


angsur-angsur 


wsstil^fnl hiikr^tauu rahhika Minima _kafura(n) au 5£ima 

{24} 



’(is)ma 

nama 


wazkuris 

dan 

ingatlah 


kafuta(n) au 
orang yang atau 
kafir 


asiman 
orang yang 




minhum 
di antara 
berdosa mereka 


mr 


O^fEtalah; 


Wtdtlrf .nunf^^l 

MmlcJ S4 IaH Ta wllnti 
fiftAtiJ Wkjib Mutid-tlf 

|By^ r-*;.«. j. t 

i .. (Jt4 r»| 



76. AL-INSAN 
(Manusia) 


579 



6* (yaitu) mata air (dalam surga) yang 
diminum oleh hamba-hamba Allah dan 
mereka dapat memancarkannya dengan 
sebaik-baiknya. 

7. Mereka memenuhi nazarS84) dan takut 
akan suatu hari yang azabnya merata di 
mana-mana. 

8. Dan mereka memberikan makanan yang 
disukainya kepada orang miskin, anakyatim 
dan orang yang ditawan, 

9. (sambil berkata), "Sesungguhnya kami 
memberi makanan kepadamu hanyalah 
karena mengharapkan keridaan Allah, kami 
tidak mengharap balasan dan terima kasih 
dari kamu. 

10. Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan 
pada hari (ketika) orang-orang berwajah 
masam penuh kesulitan." 

11. Maka Allah melindungi mereka dari 
kesusahan hari itu, dan memberikan kepada 
mereka keceriaan dan kegembiraan. 

12. Dan Dia memberi balasan kepada 
mereka karena kesabarannya (berupa) surga 
dan (pakaian) sutera. 

13. di sana mereka duduk bersandar di atas 
dipan, di sana mereka tidak melihat (me- 
rasakan teriknya) matahari, dan tidak pula 
dingin yang berlebihan. 

14. Dan naungan (pepohonan)nya dekat 
di atas mereka dan dimudahkan semudah- 
mudahnya untuk memetik (buah)nya. 

15. Dan kepada mereka diedarkan bejana- 
bejana dari perak dan piaia-piala yang be- 
ning laksana kristal, 

16* kristal yang jernih terbuat dari perak, 
mereka tentukan ukurannya yang sesuai 
(dengan kehendak mereka). 

17. Dan di sana mereka diberi segelas 
minuman bercampur jahe. 

18. (Vang didatangkan dari) sebuah mata air 
(di surga) yang dinamakan SalsabIL 

19. Dan mereka dikelilingi oleh para pernu- 
da-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu 
melihatnya, akan kamu kira mereka, mutiara 
yang bertaburan. 

20. Dan apabila engkau melihat (keadaan) 
di sana (surga), niscaya engkau akan melihat 
berbagai macam kenikmatan dan kerajaan 
yang besar. 

21. Mereka berpakaian sutera halus yang 
hijau dan sutera tebal dan memakai gelang 
terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan 
kepada mereka minuman yang bersih (dan 
suci). 

22. Inilah balasan untukmu, dan segala 
usahamu diterima dan diakui (Allah). 

Tuntunan-tuntunan Allah kepada Nabi 
Muhammad saw. 

23. Sesungguhnya Kamilah yang menurun- 
kan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad) se- 
cara berangsur-angsur. 

24* Maka bersabarlah untuk (melaksana- 
kan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah 
engkau ikuti orang yang berdosa dan orang 
yang kafir di antara mereka. 

25* Dan sebutlah nama Tuhanmu pada 
(waktu) pagi dan petang. 


834) Adalah berniat dan berjanji akan melaksanakan 
sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan 
misalnya apabila sembuh dari sakit atau lulus ujian 
seseorang akan puasa 3 hari atau bersedekah. 



























































580 



77. AL-MURSALAT 

{Malaikat-malaikat Yang Oiutusj 




26. Dan pada sebagian dari malam, maka 
bersujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepa 
da-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. 

27. Sesungguhnya mereka (orang kafir) itu men- 
cintai kehidupan (dunia) dan meninggalkan hari 
yang berat (hari akhirat) di belakangnya. 

28. Kami telah menciptakan mereka dan 
menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, 
jika Kami menghendaki, Kami dapat mengganti 
dengan yang serupa mereka. 

29* Sungguh, (ayat-ayat) ini adalah peringatan, 
maka barang siapa menghendaki (kebaikan 
bagi dirinya) tentu dia mengambil jalan 
menuju kepadaTuhannya. 

30 . Tetapi kamu tidak mampu (menempuh 
jalan itu), kecuali apabila dikehendaki Allah. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijak- 
sana. 

31, Dia memasukkan siapa pun yang Dia ke- 
hendaki ke dalam rahmat-Nya (surga). Adapun 
bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab 
yang pedih. 


AL-MURSALAT 

Miikkiyyah 
SumHke-77-50syai 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

KEADAAN MANUSIA DI HARI KEPUTUSAN 

j Segala Ancarftan Allah PastI Terjadi 

I . Demi (malaikat-malaikat)S85) yang diutus 
untukmembawa kebaikan, 

, 2. dan (malaikat-malaikat) yang terbang de¬ 
ngan kencangnya,8S6) 

3. dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan 
(rahmat Allah) dengan seluas-luasnya,837) 

4. dan (malaikat-malaikat) yang membedakan 
(antara yang baik dan yang buruk) dengan 
sejelas-jelasnya, 

5. dan (malaikat-malaikat) yangmenyampaikan 
wahyu, 

6 . untuk menolak alasan-alasan atau memberi 
peringatan. 

7. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu 
pasti terjadi. 

8. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, 

9. dan apabila langit terbelah, 

10. dan apabila gunung-gunung dihancurkan 
menjadi debu, 

II, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan 
waktu nya.888) 

12. (Niscaya dikatakan kepada mereka), "Sam- 
pai hari apakah ditangguhkan (azab orang- 
orang kafir itu)?" 

13, Sampai hari keputusan. 

14* Dan tahukah kamu apakah hari keputusan 
itu? 

15. Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

16. Bukankah telah Kami binasakan orang- 
orang yang dahulu? 

17. Lalu Kami susulkan (azab Kami terhadap) 
orang-orang yang datang kemudian. 

18. Demikianlah Kami perlakukan orang-orang 
yang berdosa. 

19. Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 


B85) Sebagian mufasir mengartikan "Demi angin yang 
dikirim." 

886) Terbang untuk melaksanakan perintah Allah. 

887) Pada waktu malaikat turun untuk membawa 
wahyu, sebagian mufasir berpendapat, bahwa yang 
dimaksud dengan an-nasyirat ialah angin yang 
bertiup disertai hujan. 

888) Waktu untuk berkumpul bersama umat mereka 
masing-masing. 


4 J&iS 




yQ> Lj) OJj-kj 


yauman wsra'ahum 
hari dibelakang 
mereka 


wa yazaruna 
dan mereka 
meninggalkan 


'ajilata 

kehidupan 

dunia 


yutilbbCmal hi'ulai 
mencintai mereka itu 
(orang kafir) 

mm 

> ) 


cj-Aj 

iabdila(n) am&alahurn baddalna syi'na wa iza ’ asrahum wa svadadna khalannahum 


iabdila(n) ’ amSSlahum 
(sebagai) (yang) serupa 
pergantian mereka 


baddalna syi'fla 
Kami Kami meng¬ 
ganti hendaki 


waiza asrahum 
dan (persendian) 

apabila tubuh mereka 


wa syadadna 
dan Kami 
kuatkan 


khalaqnahum 
menciptakan 
mereka 


Ji AX lyX ijsX 


{29} 


^ ^ r mm } 

sabtla(n) ifSrabhihT (it)takhaza sya’at fa map tazkirah(tun) hazihl 

jalan kepada dia me- menghendaki maka barang (adalah) (ayat-ayat) 


(menuju) 


Tuhannya _n gambil (ke baikan) _siapa yang peringatan 


s q u X {28} 


JW , B I . «».-«■ WM, V* 


{30} 


hakTmS(y) 

Maha- 

Bijaksana 


'alTman 

Maha 

Mengetahui^ 


kSha innallaha 

Dia sungguh 

Allah 


yasya'allSh(u) 
Allah meng¬ 
hendaki 


ay ilia 
bahwa kecuali 


£ ( 2 ) @5 'SS & <^rJo 


tasya'una wa ma 
kalian dan 

menghendaki tjdak 


allma(n) 'aZabah a'adda lahuni 
{31} yang pedih azab Diasediakan 
bagi mereka 


waz'zalimma ft lahmatih(i) 
dan orang- (ke) dalam 

orang yang zalim rahmat-Nya (surga) 


yasya'u may yudkhilu 

Dia siapa Dia me- 

kehendaki yang masukkan 



rahTnri 

Maha Penyayang 


tahminir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 


'--r mw u 

Vi/ WJ 

nasyra(r|) wan-nasyifSti 'a$fa(w) 

131 dengan) sebaran demi yang menye- r^-i (dengan) 
(seluas-luasnya) barkan (rahmat) kencang 






lalu (angin) 
yang bertiup 


'urfa(n) 
fli (untuk mem- 
1 1 bawa) kebaikan 


walmursalati 
demi (malaikat) 
yang dikirim 


Ujj .fSa j' b-^> i°J 


nuzra(n) au 'uZran zikra(n) 

sungguh { 6 } (memberi) atau (untuk me- { 5 } peringatan 
hanyalah peringatan_nolak) alasan (wahyu) 


-SZin (7) J 


fabmutqiy£ti farqafng) fai-farlqati 

lalu yang -sebeda- lalu yang 

menyampaikan bedanya membedakan 


furijat sam^’u 

dibelah langit 


wa izas 
dan 
apabila 


{ 8 } 


tumisat 

dihapuskan 


x js^li 


* 


ctl 4 

ulldat yaumin li’ayyi uqqitat 

ditentukan hari (sampai) /ill ditetapkan 

(siksa) manakah 1,1 !£ waktunya 


nujQmu 

bintang- 

bintang 


fa'izan lawaqi'(un) tu'aduna 

maka (dengan yang) kalian 


apabila 


« 'sX> ^ cW 1 

umin li'awi uooitat rusulu waizar nusifat 

Rasul- dan r-i qi dihancur- 

Rasul aoabila *■ 1 kan 


pasti terjadi 


dijanjikan 


'0 iUjsl 

ydumii'iril wailuy fa$l(i) m3yaumul adr3ka warns fa§l(i) 

pada hari celaka- {14} keputusan apakah “- 

itu lah hari 


adraka 

kamu 

tahu 


&&R 

Skhiiinia) 
orang-orang 
yang kemudian 


>>> ;> 
,■%£■* .V) 




wa ms idbm; 

dan f 1 keputusan 

apakah 


liyaumil 

sampai £ 12 
hari 


* O 

* n.) 


nutbi J uhumui Summa 
Kami susulkan kemu- {16} 
mereka dian _ 


XXr 50 

awwa)fn(a) nuhlikil alam lil-mukazzibih(a) 

orang-orang Kami telah bukan- \ * bagi orang-orang yang 
terdahulu binasakan kah_mendustakan (kebenaran) 


0 

li!-mukR 2 zibin(S) yauma'izil 
{19} bagi orang-orang yang pada hari 
Tnendustakan (kebenaran) itu 


f > 

• ^ 9 * 

Hy. 


% 





O 

v 

wailuy fell-mujrirmn(a) naf'alu 

celakalah {18} terhadap orang- Kami 

orang yang berdosa perbuat 


kaialika 
demikian- £i 7 J 


thHf 

Syofnwf 



Wllrnjl 





J.42 kit 

r.indti 5 ir**N 

w,*pn± Murumli 


Fot «9 


































































Surah Ke - 77 


JuzKe-29 


vv cXvjii 




tj —T7 . 1 # ~ »® v Ui'jy \i .iv _ 

^Ji ® ^ ^32 


vU/' 

iiaqadarim 
sampai { 21 } 
waktu 


maktn(in) 
yang kokoh 
(rahim) 


fi qararim 
(di) datam 
temrat 

iar 


faja'alnahu 
lalu Kami 
letakkan ia 


iriahlnfinl 

{20} 


yang 

hina 


<• ”V^ /*■*■*. >». '".'v 


mim ma urn 
dari air 
(mani) 


nakhlukkum alam 

Kami mencipta- bukan- 
kan kalian kah 


K+S 


SOA\ ^agl oran 9" oran 9 
yang mendustakan 


lil-mukazzibTn(a) 


yauma'izil 
pada hari 
itu 


<sa\i> 

rawasiya 


fTha 

gunung- padanya 
gunung 


ACS 

wa ja'alna 
dan Kami 
jadikan 



fani'mal faqadarna 

maka se- lalu Kami tentukan 
baik-baik (bentuknya) 


^n$nr wa amwata(w) 
dan(bagi) 
yang mati 


A' -1 - 

n f 

ma'lum(iri) 
{221 V an 9 

1 J ditentukan 

V<1 


s' 9 


ill ^ » 




lil-mukazzibin(a) yauma'izil 
{28} bagi orang-orang yang pada hari 
mendustakan (kebenaran) itu 

W ; w 




itXl 

aftya’aw 
(bagi) yang 
hidup 


W<2S*J* if 


ro 

kifata(n) arda 
{25} (sebagai) tempat burnt 
berkumpui 


naj'alil alam 

Kami bukan- 

jadikan kah 


steS «>j 


wailuy 

celakaiah 


A ^,-4’ 

, « ; bl/ 

Hirata(n) 
tawar 


{27} 


AS 

ma'an 

(dengan) 


) 


) 


wa asqainakum 
dan Kami beri 
kalian minum 


syamikhatiw 
yang tinggi 



ila zillirj 
kepada naungan 
(asap api) 


iriialiqu 

pergiiah 

kalian 


r —;— vm *9 f .„t~ wir , i»: w 

fgjKi (D t Ji. 

{29} 


tukazzibun(a) bihl ma kuqtum 
mendustakan dengannya apa(siksa) 
yang kalian 


ila 

kepada 


* / 


(4 


& 


tarmi 

meiem- 

parkan 




sesungguhnya {31} 
dia (neraka) 


innaha 




Itt) 

lil-mukazzibtnfe) 
{34} bagi orang- orang yang 
mendustakan (kebenaran) 


X j>lV s’ 


minal-lahab(i) 
dari nyala 
api neraka 

~s: 


jjI * 


wa la yugnT 
dan tidak ber- 
guna (menolak) 


. % 

yauma'izil 
pada hari 
itu 


wailuy 

celakaiah 


{33} 


< \ 

v uL>r 


la zaliliw 
tidak 
menaunqi 

Uf 


Lqfallqtj 
pergiiah 
kalian 

_ WT 

O* 

f f • 


rom syu'ab(in) 
louj cabang 


?ufr(un) 

kuning 


<y~j 

yauma’izil wailuy faya'tazirun(a) 

pada hari celakaiah {36} sehingga mereka 
itu mengemukakan alasan 



^kal-qa$r(i) 
{32} (sebesar dan 
setinggi) istana 




i^vf i< > 

rt-i 3 ‘ 1JLA 

*1.1 IS I' I ^ 


lahum 

bagi 

mereka 


wa la yu'zanu 
dan tidak 
diizinkan 


{35} 


la yantiqun(a) 
(yang) mereka tidak 
dapat berbicara 


yaumu 

hari 


haza 

inilah 


ar 

kana 

telah 

ada 


+ i< 

fa'ing 

maka 

jika 


TA 


{38} 


3£3i 

muttaqlna 


nir' 

1 


SSSMj 

wakawwaiin(a) 
dan orang-orang 
terdahulu 

T 


^ r5 ill S 


jama'nakum 
Kami kum- 
pulkan kalian 


fa$li 

keputusan 


yaumul 

hari 


haza 

inilah 


{37} 


>1 


lil-mukazzibin(a) 
bagi orang-orang 
yang mendustakan 


"3 ^ S 3 ^ ^ 

lil-mukaz£ibTn(a) vauma'izil wailuv 

{39} 


O. _ 

innal T Iil-mukaz 2 iibm(a) 
orang-orang sesungguh- {40} bagi orang-orang yang 
yang bertakwa nya 


mendustakan (kebenaran) 


yauma'izil 
pada hari 
itu 


wailuy 

celakaiah 


fakidunti) 
maka tipu 
dayalah Aku 


kaidur) lakum 

tipu bagi 

daya kalian 


1%) \ i 


vvasyrabu 
clan 


$ 


hani’arn 
dengan 
sepuasnya minumlah 

Ti 


m3 

kulu yasytahun(a) 

makanlah {42} mereka 
kalian inginkan 

m; 


'•L 

mimma wafawakiha wa'uyun(iw) 

dari apa dan buah- ca'i > dan mata 
yang buahan 5 air 


fi ?i!aliw 
(berada) dalam 
naungan 


~S\ rh iwV\ O'-* 

mi ihcinm^l ka^alika inna ta'i 


yauma’izil wa^iuy sAAXn ^ u .^ sin?nta) 
pada hari celakaiah W4}(kepada) orang- orang 
jt u yang berbuat baik 


yauma’izil 
pada hari 
itu 


JJ 

wailuy 

celakaiah 


~ *KTV 

% <»> 

tyoyjr 


najzil 

memberi 

balasan 


kuqtum bima 
kalian (balasan) de¬ 
ngan apa yang 


{46} 


mujrimun(a) 
orang-orang 
yang berdosa 


■ > «« ^ x 

A ^ 


innakum 

sungguh 

kalian 


qaillan 
sedikit 
(di dunia) 


wa tamatta'u 
dan nikmati- 
lah oleh kalian 


>A 

\yt 

kulu 

makanlah 

kalian 


<N 

■ j 

r , lil-mukazzibTn(a) 
{45} bagi orang-orang yang 
mendustakan (kebenaran) 




wailuy 
celakaiah {48} 


la yarka'un(a) 
mereka tidak 
tunduk 


(ir)ka'u lahumur qiia wa iza lii-mukazzibln(a) 

tunduklah kepada dikatakan dan {47} bagi orang-orang yang 
mereka apabila mendustakan (kebenaran) 




< 


fabi’ayyi 
maka yang 
manakah 


(S* 

y> 

lil-mukazzibin(a) yauma'izil 

(491 bagi oran 9 -orang yang pa da hari 
mendustakan (kebenaran) itu 


<• lk»iT3‘ 
SyafAwi 

■ 


Mim{ 


Odtciiiliih 


iSHMMJii 'Jii mun 

Muilti Iriwtluh 

Uiida Wnjfti Mutlwii) 

-► Mo till 





TT 



77. AL-MURSALAT 

(M»{ »ikat-fnalaik«t Yang Dfutus) 


581 


* 


20. Bukankah Kami menciptakan kamu dari air 
yang hina (mani), 

21. kemudian Kami letakkan ia dalam tempat 
yang kokoh (rahim), 

22. sampai waktu yang ditentukan, 

23. lalu Kami tentukan (bentuknya), maka 
(Kamilah) sebaik-baikyang menentukan. 

24 . Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

25. Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tem¬ 
pat) berkumpui, 

26. bagi yang masih hidup dan yang sudah 
mati?863J 

Azab-azab yang Ditimpakan atas Orang-orang 
yang Mendustakan Kebenaran dan balasan 
kepada Orang-orang yang Bertakwa 

27. Dan Kami jadikan padanya gunung-gu- 
nung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu 
dengan air tawar? 

28. Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

29. (Akan dikatakan), "Pergiiah kamu menda- 
patkan apa (azab) yang dahulu kamu dustakan. 

30. Pergiiah kamu mendapatkan naungan 
(asap api neraka) yang mempunyai tiga ca¬ 
bang, 890) 

31. yang tidak melindungi dan tidak pula 
menolak nyala api neraka" 

32. Sungguh, (neraka) itu menyemburkan bunga 
api (sebesar dan setinggi) istana, 

33. seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. 
34* Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

35. Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbi¬ 
cara, 

36. dan tidak diizinkan kepada mereka menge¬ 
mukakan alasan agar mereka dimaafkan. 

37. Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

38. Inilah hari keputusan; (pada hari ini) Kami 
kumpulkan kamu dan orang-orang yang ter¬ 
dahulu. 

39. Maka jika kamu punya tipu daya, maka 
lakukanlah (tipu daya) itu terhadap-Ku. 

40. Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

41. Sungguh, orang-orang yang bertakwa ber¬ 
ada dalam naungan (pepohonan surga yang 
teduh) dan (di sekitar) mata air, 

42. dan buah-buahan yang mereka sukai. 

43* (Katakan kepada mereka), "Makan dan mi¬ 
numlah dengan rasa nikmat sebagai balasan 
dari apa yang telah kamu kerjakan." 

44. Sungguh, demikianlah Kami memberi balas¬ 
an kepada orang-orang yang berbuat baik. 

45. Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

46. (Katakan kepada orang-orang kafir), "Ma¬ 
kan dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) 
sebentar, sesungguhnya kamu orang-orang 
durhaka!" 

47. Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran). 

48. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
"Rukuklah," mereka tidak mau rukuk.891) 

49. Celakaiah pada hari itu, bagi mereka yang 
mendustakan (kebenaran)! 

50. Maka kepada ajaran manakah (selain Al- 
Qur'an) ini mereka akan beriman? 

889) Bumi mengumpulkan orang-orang hidup 
dipermukaannya dan orang-orang mati dalam 
perutnya. 

890) Adalah yang mempunyai tiga gejolak, yaitu di I 
kanan, di kiri dan di atas, ini berarti bahwa azab itu 
mengepung orang-orang kafir dari segala penjuru. 

891) Sebagian mufasir mengatakan, bahwa 
yang dimasud dengan rukuk di sini ialah tunduk 
kepada perintah Allah; dan sebagian yang lainnya 
mengatakan, maksudnya ialah salat 





























































Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

HARI BERBANGK1T 

Kekuasaan Allah Menciptakan Alam dan Nikmat- 
nikmat yang Diberikan-Nya Adalah Bukti bagi 
Kekuasaan-Nya Membangkitkan Manusia 

1. Tentang apakah mereka saling bertanya- 
tanya? 

2. Tentang berita yang besar (hari berbangkit), 

3. yang dalam hal itu mereka berselisih. 

4 . Tidak!892) Kelak mereka akan mengetahui, 

5. sekali lagi tidak! Kelak mereka akan 
mengetahui. 

6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi 
sebagai hamparan, 

7. dan gunung-gunung sebagai pasak? 

8. Dan Kami menciptakan kamu berpasang- 
pasangan, 

9 . dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, 

10. dan Kami menjadikan malam sebagai pa- 
kaian,893) 

11. dan Kami menjadikan siang untuk mencari 
penghidupan, 

12. dan Kami membangun di atas kamu tujuh 
{langit) yang kokoh, 

13. dan Kami menjadikan pelita yang terang- 
benderang (matahari), 

14. dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang 
tercurah dengan hebatnya, 

15. untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji- 
bijian dan tanam-tanaman, 

16. dan kebun-kebun yang rindang. 

Kehebatan Hari berbangkit 

17. Sungguh, hari keputusan adalah suatu 
waktu yang telah ditetapkan, 

IS.(yaitu) pada hari (ketikaj sangkakala ditiup, 
lalu kamu datang berbondong-bondong, 

19. dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah 
beberapa pintu, 

20. dan gunung-gunung pun dijalankan 
sehingga menjadi fatamorgana. 

Balasan terhadap Orangyang Durhaka 

21. Sungguh, {neraka) Jahanam itu (sebagai) 
tempat mengintai (bagi penjaga yang meng- 
awasi isi neraka), 

22. menjadi tempat kembali bagi orang-orang 
yang melampaui batas. 

23. Mereka tinggal di sana dalam masa yang 
lama, 

24. mereka tidak merasakan kesejukan di da- 
lamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, 

25. selain air yang mendidih dan nanah, 

26. sebagai pembalasan yang setimpal. 

27. Sesungguhnya dahulu mereka tidak per- 
nah mengharapkan perhitungan, 

28. dan mereka benar-benar mendustakan ayat- 
ayat Kami. 

29. Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam 
suatu Kitab (buku catatan amalan manusia). 

30. Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada 
yang akan Kami tambahkan kepadamu selain 
azab. 


pat orang-orang kafir 
jruiivj nici lymyixaii nan berbangkit dan hari 

lalam itu disebut sebagai "pakaian" karena 
itu gelap menutupi jagat sebagaimana 
1 menutupi tubuh manusia. 


rahTm rahminir 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih Dengan nama Allah 

mukhtaiifun(a) fltii hum al-lazi 'azTm(i) 'anin naba’il yatasa’alun(a) 

{3} berselisih di da- mereka yang ryi yang besar tentang mi mereka saling tentanc 

_ _ lamnya _ _ (kiamat) berita * bertanya apa 

r. << /"N << 

j*jV\ 

mihadatwj arda naj'aiil alam saya'lamun(a) Kalla tumma saya'iarnun(a) kaila 

{ 6 } (sebagai) bumi Kami tidak- rri kelak mereka jangan kemu- tA\ kelak mereka jangan 
_ hamparan _jadikan kah 1 J akan tahu begitu dian J akantahu begitu 


Bismiilahir 
Dengan nama Allah 

; & 

'anin naba’ii yatasa’alun(a) 'amrna 

tentang f'li mereka saling tentang 
beri ta 1 J bertanva a Da 


(sebagai) 

hamparan 

A 


subata(w) naumakum 
(untuk) tidur 

istirahat_kalian 


„ I ... *»v 

# && <i 

nakum wa ja'alna 

dan kami rgi berpasang- dan Kami cipl 
Jadikan _ *• _ _ pasangan _ kan kalian 

@ 1 flui-5 & Yxi 

wabanaina ma'asya(n) nahara waja'alnan Jibas 3 (w) 

dan Kami fl 1 > (untuk)mencari siang dan Kami m (sebagai) 

bangun 1 s penghidupan jadikan tlUj pakaian 

nr ■ 

3 ^3 V. 


pasaK_gunung- 

Jdl 

laila waja'alnal 
malam dan Kami 
jadikan 




^ f w . bLj La- 

wajannatin wanabata(w) habbaw 

dan kebun- ci dan tumbuh biji- 

kebun 11 tumbuhan- bijian 

- mm - 



mb 1 ' *' 

^ v * 

wa suyyirati! 
dan dijalan- ri qi 
kan 11 


ft cHlpo* 

wanabata(w) habbaw bihf linukhrija sajjaja(l) 

dan tumbuh biji- dengan- untuk Kami {141 yang 

tu mbuhan- bijian nya tumbuhkan *• 5 tercurah 

p sr J^fi; 

irifakhu yauma miqata(y) kana fs$li } 

ditiup pada fi Tl waktu yang telah adalah keputusan 
hari *■ 1 7 * ditetapkan 

t.. : ,M V. 

| Cu XSJi { 



minal-mu'sirati 
dari awan 


ci 0 Ubai 

inna 


inna alfafa(n) 

sungguh yang 

tloJ rindang 

*^VA* Uj»i L»5>b 

wa rutihatis afw3ij§(w) fata’tOna 

dandibuka m or berduyun- maka kalian 

i I Oj Hii 'lirs A n+'knm 


HE. ^ . tlu V, ^ s'''"' 

&SS Jft-tagma mirsada(l) kanat iahannama 


liHagina T mir$ada(l) 
bagi orang-orang { 21 } (sebagai) tempat 
yang berlebihan 1 s pengintaian 


vi v« 

kanat jahannama inna 

adalah (neraka) sung- 

Jahanam guh 


41 r- 

saraba(n) 
{ 20 } fatamor- 
gana 


fata’tuna 
maka kalian 
datang 


Wi —-T 

fl mm. 


• > 

fakSnat jibalu 
maka gunung- 

jadilah ia gunung 


wa la syaraba(ri) bardaw fiha 
i tidak (men- 


dan tidak (men- 
dapat) minuman 


kesejukan di da- 
lamnya 


«1 1^1 < >« 


la yazuquna 
mereka tidak 
merasakan 


ahqaba(n) 
daiam masa 


_ .a . Hwr 

1^1 < - 

<►1 


innahum 

sungguh 

mereka 


{26} 


wifaqa(n) 
yang setimpal 



fiha labisina 

di da- mereka 
lamnya tinggal 


© 4 b 

ma’Sba(l) 

{ 22 } menjadi tempat 
l J kembali 



wa yassaqa(n) 
dan air 
nanah 


^ vi yj, 

ilia 

kecuali {24} 


3 . eiSr 
• " 

kitzaba(n) 

{28} c * en 9 an pendustaan 
1 OJ yang sangat 

, •; LIju> Vi 





hamimaw 
air yang 
mendidih 


wa kazzabu 
dan mereka /771 
mendustakan 


hisaba(w) 

perhitungan 




layarjuna 
tidak meng¬ 
harapkan 



ah§ainahu 

Kami telah me- 
| ngumpulkan 

j| M1*fM J^"iiYfiunFjiilF 

|| TawitAt* 

JtJ MutlrtiK 


alam saya'lamun(a) Kalla tumma saya'lamun(a) kaila 

tidak- rcj kelak mereka jangan kemu- { 4 } kelak mereka jangan 

kah _ J akantahu b eg itu dian akan tahu begitu 

j£Li ^qjj 

azwaja(w) wa khalaqnakum autada(w) wai-jibaia 

{ 8 } berpasang- dan Kami cipta- r~n (sebagai) dan gunung 
_ _ pasangan _ kan kalian _ pasak _ gunung- 









































































79. AN-NAZfAT 

(MaTaito-maWfeart MesKafest) 


583 


> 



Nqq(u) 

yang pasti 


pjl j\5j <>*i^ ^ ^ 


yaurnul 

hari 


HI , _ 


zalikal $awabS(n) 

demikian- J-aQi (hanya)yang 
lah lOOJ benar 

nrw 


wa qala 
dan dia 
berkata 


rahmanu 
(oleh) yang 
Maha pemurah 


iahur 

pada- 

nya 


aiina 
di izin- 
kan 


man 

siapa 

yang 


ilia 

kecuali 


yauma 

pada 

hari 


qaribay 
yang dekat 
(kiamat) 


mw , »■ 

■ p&\ t\ 


"azabani 

(dengan! 

azab 


' anzarnakum 
peringatkan 
kalian{orang kafir) 


w 


inns 

sesungguh- { 39 } 
nya kami 1 


tfc. 

ma'aba(n) 
tern pat 
kembaii 


W\ a 


ilS rabbihT 
kepada 
Tuhannya 


(tt)takhaza 

dia 

menjadikan 


sya'at 

meng 

hendaki 


tutaba(n) 

{40} tanah 


t(j & '.a 


p'i % 



kuqtu 
(jika) aku 
menjadi 


ya laitanl 
alangkah 
baiknya 



rahlm 

Maha Penyayang 


rafimSnir 

Yang Maha Pengasih 


Sismillghir 
Dengan nama Allah 





zajratuw 

dengan 

(tiupan) 


fa'innama khasirah(tun) 

maka sungguh { 12 } 
ha nya lah 


ill & & 0 ou 


yang 

merugikan 


karratun izang 
pengem- jika demi- 






{13} 


BR , * *U1A ,«I.« 


fa’iza hum 

maka tiba-tiba 
mereka 

TjTT 7 HUinfn'iil 

iM ...tu VUnJibi MiiHusii 

tAXIlrt 

fatsr 


Batasan Terhadap Orong yang bertakv/o 

31. Sungguh, orang-orang yang bertakwa 
mendapat kemenangan, 

32. (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, 

33. dan gadis-gadis montok yang sebaya, 

34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi mi- 
numan). 

35* Di sana mereka tidak mendengar percakapan 
yang sia-sia maupun (perkataan dusta). 

36. Sebagai balasan dan pemberian yang 
cukup banyak dari Tuhanmu, 

37. Tuhan (yang memelihara) langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara keduanya; 
Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu 
berbicara dengan Dia. 

Perintah agar Manusia memilih Jalanyang Benar 
kepada Tuhannya 

38. Pada hari, ketika ruh&9A) dan para malaikat 
berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, 
kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya 
oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya 
mengatakanyang benar. 

39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang 
siapa menghendaki, niscaya dia menempuh 
jalan kembaii kepada Tuhannya. 

40. Sesungguhnya Kami telah memperingat- 
kan kepadamu (orang kafir) azab yang dekat, 
pada hari manusia melihat apa yang telah 
diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang 
kafir berkata, "Alangkah baiknya seandainya 
dahulu aku jadi tanah." 

^J^an-nAziat 

Makkiyyah 
Surah ke-79:46 ay3t 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang . 

PENEGASAN HARI BERBANGKIT KEPADA 
ORANG-ORANG MUSYRIK YANG MENGING- 
KARINYA 

1. Demi (malaikat) yang mencabut (oyawa) 
dengan keras. 

2. Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) den¬ 
gan lemah lembut. 

3. Demi (malaikat) yang turun dari langit den¬ 
gan cepat, 

4 . dan (malaikat) yang mendahului dengan 
kencang, 

5. dan (malaikat) yang mengatur urusan 
(dunia).895) 

6. (Sungguh, kamu akan dibangkitkan) pada 
hari ketika tiupan pertama mengguncangkan 
alam, 

7. (tiupan pertama) itu diiringi oleh tiupan ke¬ 
dua. 

8. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat 
takut, 

9. pandangannyatunduk. 

10. (orang-orang kafir) berkata, "Apakah kita 
benar-benar akan dikembalikan kepada kehi- 
dupan yang semula?896) 

11. Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila 
kita telah menjadi tulang belulang yang han- 
cur?" 

12. Mereka berkata, "Kalau demikian, itu ada- 
lah suatu pengembalian yang merugikan." 

13. Maka pengembalian itu hanyalah dengan 
sekali tiupan saja. 

14. Maka seketika itu mereka hidup kembaii di 
bumi (yang baru). 

KISAH NABi MUSA A.S. DAN EIR'AUN SEBA¬ 
GAI PENGHIBUR BAGI NABI MUHAMMAD 
SAW. 

15. Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) 
kisah Musa? 



894) Para mufasir mempunyai pendapat yang 
berbeda tentang maksud nib dal am ayat ini. Ada 
yang mengatakan "JibriJ" ada yang mengatakan 
''tentara Allah" dan ada pula yang mengatakan "roh 
manusia". 

895) Dalam ayat 1-5 Allah bersumpah dengan 
malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat aan 
urusannya bahwa manusia akan dibangkitkan pada 
hari kiamat. Sebaqian mufasir berpendapat, bahwa 
dalam ayat-ayat im, kecuali ayat 5, Allah bersumpah 
dengan bintang-bintang. 

896} Setelah orang-orang kafir mendengar adanya 
hari ke bang kita n setelah mati mereka merasa he ran 
dan mengejek sebab menurut keyakinan mereka 
tidak ada nari kebangkitan itu. ftulah sebabnya 
mereka bertanya. 









































































4 


584 


79. AN-NAzrAT 

(Matsikat-malalkat Yang Mencabut! 


16. Ketika Tuhan memanggilnya (Musa) di 
lembah suci yaitu Lembah Tuwa; 

17. pergilah engkau kepada Fir'aun! Sesung- 
guhnya dia telah melampaui batas, 

18. Maka katakanlah (kepada Fir'aun), "Adakah 
keinginanmu untuk membersihkan diri (dari 
kesesatan), 

19. dan engkau akan kupimpin ke jalanTuhan- 
mu agar engkau takut kepada-Nya?" 

20. Lalu (Musa) memperlihatkan kepadanya 
mukjizat yang besar. 

21. Tetapi dia (Fir'aun) mendustakan dan men- 
durhakai. 

22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha 
menantang (Musa). 

23. Kemudian dia mengumpulkan (pembesar- 
pembesarnya) lalu berseru (memanggil 
kaumnya). 

24. (Seraya) berkata, "Akulah tuhanmu yang 
paling tinggi." 

25. Maka Allah menghukumnya dengan azab 
di akhirat dan siksaan di dunia. 

26. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat 
pelajaran bagi orang yang takut (kepada Allah). 

MEMBANGKITKAN MANUSIA ADALAH MU- 
DAH BAGI ALLAH SEPERT! MENCIPTAKAN 
ALAM SEMESTA 

27. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat 
ataukah langit yang telah dibangun-Nya? 

28. Dia telah meninggikan bangunannya lalu 
menyempurnakannya, 

29. dan Dia menjadikan malamnya (gelap gu- 
lita), dan menjadikan siangnya (terang ben- 
derang). 

30. Dan setelah itu bumi Dia hamparkan. 

31. Darinya Dia pancarkan mata air, dan {ditum- 
buhkan) tumbuh-tumbuhannya. 

32. Dan gunung-gunung Dia pancangkan de¬ 
ngan teguh. 

33. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan un¬ 
tuk hewan-hewan ternakmu. 

DI HARI KIAMAT ITU TERINGAT MANUSIA 
AKAN PERBUATANNYA DI DUNIA 

34. Maka apabila malapetaka besar (hari kia- 
mat) telah datang, 

35. yaitu pada hari (ketika) manusia teringat 
akan apa yang telah dikerjakannya, 

36. dan neraka diperlihatkan dengan jelas 
kepada setiap orang yang melihat. 

37. Maka adapun orang yang melampaui batas, 

38. dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, 

39. maka sungguh, nerakalah tempat 
tinggalnya. 

40. Dan adapun orang-orang yang takut kepa¬ 
da kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari 
(keinginan) hawa nafsunya, 

41. maka sungguh, surgalah tempat tinggal 
(nya). 

42. Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepa- 
damu (Muhammad) tentang hari Kiamat, "Ka- 
pankah terjadinya?" 

43. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya 
(waktunya)? 

44. Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) kesu- 
dahannya (ketentuan waktunya). 


Asbabun Nuzut ayat 42-44 


Dan Aisyah bahwa ayat-ayat mi turun berkenaan 
ketika Rasulullah Saw ditanya tentang kiamat Ayat- 
ayat ini turun sebagai penegasan bahwa hanya Allah 
yang Mengetahui waktunya. (HR ai Hakim) 

45. Engkau (Muhammad) hanyalah pemberi 
peringatan bagi siapa yang takut kepadanya 
(hari Kiamat). 

46. Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat 
itu (karena suasananya hebat), mereka merasa 
seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di 
dunia) pada waktu sore atau pagi hari. 


Surah Ke - 79 


JuzKe-30 



‘ABASA 

Makkiyyah 
Surah ke-80; 42 ayat 


v<\ oiySlt 


0M 


oy^d-j. S** 4 (/'-Alii 4 jj, 4j.sk e\ 


' ye. 


taga innahu 
{17} (telah) Durhaka/ sungguh 
melampaui batas d ia 


ilafir'auns izhab tuwa(n) muqaddasi bil-wadil rabbuhu nadahu iz 

kepada pergilah {16} lembah yang suci di lembah Tuhan- memang- ketika 

fir'aun Tuwa nya gilnya 

- «* VI — —- 


%><aL 3-ub <Xy Ml di] 3* 

„ . J. . II - ‘l-r l_ =« 1^ J!. l__ ' lift Ul/ri fsrtl fl 


fa'arahu! ... 
lalu dia perli- *■ * “■> 
hatkan pada nya 


fatakhsya 
agar kamu 
takut 


ila rabbika 
kepada 
Tuhanmu 

ww 


waahdiyaka 
danakutun- 
jukkan kamu _ 


tazakka 

membersih¬ 

kan 


ila an 
untuk 


iaka 

bagi 

kamu 


hal faqul 

apakah maka 

katakanlah 


^ f ® vA fp 


fahasyara yas'a adbara summa 

maka dia {22} (seraya) berusaha dia ber- kemu- {21} 
kumpulkan _ (menentang) paling dian 


wa a$a 
dan men- 
durhakai 


fakazzaba 

maka dia men- {20} 
dustakan 

». 


kubra 
yang besar 


ayatal 

mukjizat 




wal-ula akhirati 

dan di di akhirat 

dunia 


nakalal fa'akhazahullahu 
dengan laiu Allah {24} 
sik saan _rng^^sanya 


ala rabbukumul ana faqala 
yang paling Tuhan kalian aku maka dia 

tinggi fir'aun berkata 


fanada 
lalu dia 
berseru 

11 


i0\ lib- V 6 '* {55 j oj. 

sama'u amis khalqan asyaddu ’a'antum yakhsya limay la'ibratal fT zalika inna 

langit atau pencipta- lebih apakah {26} takut(ke- bag! orang terdapat pada yang sung- l 
anya hebat kalian pada Allah) yang pelajaran demikian guh 


‘ 1 ” “ waakhraja lailaha waagtasya 
dan Dia malam- dan Dia 
(siang) keluarkan nya jadikan gelap 


duhaha 
Du ha nya 


fasawwaha samkaha 
lalu dia me- bangunan- 
nyempurnakannya nya 


rafa'a banaha 

Dia me- {27} yang Dia telah 
ninggikan membangunnya 


wa mar'aha ma’aha minha akhraja e-zra dahaha ba'dazalika wal-arda 

{31} dan padang mataairnya darinya Dia keluar- wUj Dia hampar- setelah itu dan bumi 

rumputnya (bumi) kannya _ kannya __ _ _ 




*5® 

tammatul ja'atit 
malapetaka datang 


eg. <4 Xifj 


fa’iza wa li'an'amikum 

maka {33} dan untuk binatang 

apabila ternak kalian 


lakum 

untuk 

kalian 


O 

mata'ai „ . arsaha wal-jibala 

dari {32} Diapancang- dangunung- 

kesenangan kannya gunung 

*t; 


> -'fi - >r'~vTi ^ ^ 


jahTmu wa burrizafil 
neraka dan 

jahim diperlihatkan 


’ ma sa'a 

{35} (kepada) apa dia 
kerjakan 


iqsanu 

manusia 


yatazakkarul yauma 
teringat pada 
hari 


{34} 


kubra 
yang besar 


1 intiTrrtri fa'innai ^ Hun-ua hawatarl wa a^aral ___ taoa man fa'amma vara limay 


’ jabima fa'innai 
neraka maka 
jahim sungguh 


dun-ya bayatad wa asaral 
i dan dia lebih 
mengutamakan 


... - - ^ a 9 a I!idl l ldtJI,,H,el y°! a . 

neraka maka {38} dunia kehidupan dan dia lebih 1-3 /J melampaui siapa maka melihat bagt 

batas 


marj fa'amma 
siapa maka 
yang adapun 


yara limay 
bagi 
orang 


csVj fll» <J>\L cr* Vjj <£j ilJI ^ 

,_i_= “ _f.. man un amma ma'u/l nival 


'anii-hawa nafsa wa nahan rabbihT maqama 

dari hawa diri dan ia Tuhan- kedudukan 

nafsu menahan nya 


khafa man wa amrna " ma’wa hiyal 

takut siapa dan adapun {39} (menjadi) ia 

yang tempat tinggal (jahim) 


0^0 Jjft. tir\ % 9 

mursaha ayyana 'anis-sa'ati yas’alunaka ma’wa hiyal jannata fa'innai 


H 


¥9 




mursaha ayyana 'anis-sa'ati 

terjadinya kapan tentang 

hari kiamat 

tv im 


yas’alunaka ma’wa 

mereka akan {41} (menjadi) la 

bertanya kepadamu tempat tinggal (su rga) 

*w — 


jannata 

surga 


jxJ 31 B}© @ 


muqziru 

pemberi 

peringatan 


arjta 

kamu 


innama 
sungguh {44} 
hanyalah 


muqtahaha 
kesudahan- 
nya 


ila rabbika 
kepada 
Tuhanmu 


o 

{43} 


mir) zikraha 
menyebutkan 
(waktu) nya 


aqta 

kamu 


fa'innai 
maka {40} 

sungguh 

O 


ftma 
untuk {42} 
apa 


*8 -s- VM - n -a n 

1 /*Vv Zi ' A, r^v^T" T \'"' a ’S > r- 

p ® ^ % lA i TJU fj- 6- 

W duhaha au 'asyiyyatan ilia yalbasu lam yaraunaha yauma ka’annahum yakhsyaha may 


duhaha au 'asyiyyatan ilia yalbasu lam yaraunaha yauma ka’annahum yakhsyaha may 

1461 P a 9‘ atau diwaktu kecuaii tinggal tidak mereka pada seakan-akan {45} takut kepada 

harinya sore melihatnya hari 



mereka 


kepadanya siapa yang^ 





SitHll T»WLt*h 
Wdilri W^JIb 
mi)Uid hi/lnt 
Mofld F#««? 




































































tahiin 

Maha Penyayang 

W 


* 1 -v r ^ t'sti — 

j ''slj Syi ^ o*£ J \A/ jpj o*^ 

_ll 1-aSllikn ui irli*Tl/^ \nm rv\<3 ^ J. I IS SflUII Mil "' a___ H - 


»u yazzakka la'allahu yudrrka wa ma 

atau { 3 } ingin menyu- barang kali kamu tahu dan { 2 } 
cikan diri la apakah 

- W - — 


a'ma pahul an watawalla ' abasa 

seorang teiah datang karena r-i-i dan ber- dia (Muhammad) 
buta padanya *■ 1 •* paling bermuka masam 

MW 


—~r - W -5—- 9 « - a - W - PS 

%& '*•'<, '*4? It- 3- ! ><< i^iu 


tasadda lahu fa'agta 

/gi menghadap kepada- maka 


(is)tagna manis iimma 
{5} merasa serba orang adapun { 4 } 
cukup yang 


zikra fatarjfa'ahuz yazzakkaru 

pengajaran lalu bermanfaat ia dapat 
(itu) baginya pelajaran 


o- 4 Wj.Qy <$>- Sll «io«> u> 

fn'iinta \/akhc\/5 nn ki lun ' T ■ man .imrn.i i/iirr.il L ,i atl5 'aL'siL’a ma 


fa'aryta yakhsya wa huwa 

lalu kamu {9} takut (kepada dan dia { 8 } 
Allah) 


yas’i ja'aka man wa amma yazzakka alia 'aiaika wa ma 

(dengan) datang orang dan {7} dia mem- jika atas dan 

bersegera kepadamu yang adapun bersihkan diri tidak kamu tidak 

„ __ — Fin - z— - wria ——- 

fty"* v)V Vi- Ale- 

arram^h/finn^ fi ^nkiiftm - _■_ Z3k3r9h(u) syg’g f3ITl3r] ” ta-Vtirak/fii^ innaha E/afla tatahKa ^anKi 1 


mukarramah(tim) fi $uhufim 
yang di dalam lembaran - 1 
muliakan lembaran 

~mw 


.{ 12 }, 


tazkirah(tun) innaha kalla 


ia mengingat- meng- maka siapa {11} peringatan sungguh sekali- 
nya hendaki yang ia kali tidak 

V* ^ — yutj -“ I5W 


talahha 'anhu 
{ 10 } acuh darinya 


~wtt;— - —~W7 — 7 ;ii _ 

<3^ vlV^7 ^jV*® 

mutahharah(tim) marfu'atim 


V’> 

qutilaf bararah(tin) kiramim i-aldrahllingS 


bi'aidl 


ipsanu 

manusia celakalah {16} , yang yang mulia {*| 5 } para utusan di tangan- {*| 41 (dan) yang {13} 

berbakti x J (malaikat) tangan 1 1 disucikan ditinggikannya 

-fir 

<> 

■'* foil 


& 


r 3 *0* 

summas faqaddarah(u) 

kemudian {fQ} lalu dia 

1 5 menentukann^^: 


SE. 

khalaqahu 

Dia 

ciptakannya 


U l 5 ** «* 


■ W 

min nutfah(tin) 

dari setetes {18} 
mam 


khalaqah(O) 
Dia men- 
ciptakan 

Tt»X 


'A* 

*c® 


min ayyi syai'in 

ma akfarah(u) 

dari apakah {1 7 } 

alangkah 
kufurnya dia 




lamma kalla ansyarah(u) 

belum sekali-kali { 22 } ^' a mem ' 


iza summa fa'aqbarah(u) amatahu summa 


yassarah(u) sablla 


IV 

Vig ■" 


tidak 

1 » 


syaa 

Dia apa- kemu- {21} lalu Dia Dia nne- kemu- /OOI m emudabkan-jalan 
bangkitkan kehendaki bila dian menquburnya matikannya dian nya 

wrw _ at * im *■ ■ - 


-B SGy ^ ^ 

$abba(n) ma'a sababnal anna r- 5^1 ila ta'amihfl) ipsanu falyaqzudl maamarah(u) yaqgfi 

dangan air teiah sungguh kepada manusia maka hendaklah {23} apa yang dia dia (manusia) 

melimpah curahkan kami makanannya memperhatikan 1 s perintahkan melaksanakan 

'<r-r < 


VJJ>* t>j Wj® U- Ui» r® 


fSiy 1 


JkW. 


TI « 


waqadba(w) wa'inabew • habbafw) fa'ambatna ^ syaqqa(n) arda 

128} ^ an sayur- dan {27} biii-biiian didalam- lalu kami {OAitdengan sebaik- bumi 


baik belahan 

vr 


syaqaqnal summa 
kami belah kemu- {25} 




lakum mata'al 
bagi kalian sebagai 
kesenangan 


waabba(n) wafakihataw " gulba(n) wahada'iqa wanakhla(w) wazaitunaw 

{31} dan rumput- dan buah- {30} (yang) dan kebun- {29} dan kurma dan zaitun 


rumputan 


buahan 




■ * 

r ft * 

W* 1 ' 

min akhlh(i) 

{ 34 } dari 

saudaranya 

n wv 


rindang 

^ » 


kebun 

W 


mar'u yafirrul yauma §akhkhah(tu) 

seseorang lari pada { 33 } suara memekakan 


*& hr* r*i 


hari itu 

li- jr. 


(kiamat) 


ja'ati$ 

datang 


fa'iza 
maka 
apabila 




»ft ■ 

sNLaIjA J 6 


J 7 

wa li'an'amikum 

{32} 

dan bagi ternak- 
ternak kalian 


sya'nuy yauma'izir] minhum 
urusan pada hari dari 
mereka 


likullimri’im 
bagi setiap 

.... seseorang 

e J>3J %Jy e Lry+~ M ' * aS^-U* 

wa wujuhuy - mustabsy 

dan (ada) { 30 } bergembira 

wajah-wajah ria 


H : 
V 


{36} 


wa banTh(i) 
dan 

anaknya 


wa §abibatihT 
dan istrinya 


'V Y3 

\s. »> 


o 

f TO * 

w 

{35} 

KiT 


"45 ^ 

wa abih(t) wa ummihl 
dan danibunya 
bapaknya 


- ^ W' ' b ^ a J>-J®^fi 

mustabsyirah(tun) dahikatum musfirah(tun) yauma'izim wujuhuy yugnih(i) 

{38} berseri-se 


pad hari 
itu 


wujuhuy 
(ada) wajah- {37} yang 
wajah menyebutkan 


o & >^r, >^r. (’>" /^NV jSw ^ 


{42} yang 

1 J durhaka 


fajarah(tu) kafaratul humul ula’ika 

orang-orang mereka mereka itu {41} kegelapan menipunya 
kafir 1 1 


qattirah(tun) tarhaquha uabarahiiup 'alaiha yaumalziri 

tertutup atasnya pada hari 
debu Itu 




80.’ABASA 
(la Bermuka Masam) 


Dengon nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang . 

TEGURAN KEPADA RASULULLAH SAW. 

Dia (Muhammad) berwajah masam dan 
berpaling, 

2. karena seorang buta teiah datang kepadanya 
(Abdullah bin Ummi Maktum). 

3. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali 
dia ingin menyueikan dirinya (dari dosa), 

4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, 
yang memberi manfaat kepadanya? 

5. Adapun orang yang merasa dirinya serba 
cukup (pembesar-pembesar Quraisy), 

6. maka engkau (Muhammad) memberi 
perhatian kepadanya, 

7. padahal tidak ada (cela) atasmu kafau dia 
tidak menyueikan diri (beriman). 

8. Dan adapun orang yang datang kepadamu 
dengan bersegera (untukmendapat pengajaran), 

9. sedang dia takut (kepada Allah), 

10. engkau (Muhammad) malah mengabaikan- 
nya. 


Asbabun Nuzul ayat 1-10 


Dan 4isyah bahwa ayat 1 turun berkenaan dengan 
Ibtm Umim Maktum, seorang buta yang datang 
kepada Rasulullah Saw seraya berkata, ’"Berilah 
aku petunjuk, ya Rasulullah ” Pada waktu 
Rasulullah Saw sedang menghadapi pembesar 
Quraisy, beliau berpahng dari Ibnu Ummi Maktum 
dan tetap menghadapi pembesar Quraisy Ibnu 
Ummi Maktum berkata, ’’Apakah yang saya 
katakan ini mengganggu tuan Rasulullah Saw 
menjawab, ”lidak” Ayat 1-10 turun sebagai 
teguran atas perbuatan Rasulullah Saw (HR at 
Turmudzi) 

11. Sekali-kali jangan (begitu)l Sungguh, (ajar- 
an-ajaran Allah) itu suatu peringatan, 

12. maka barangsiapa yang menghendaki, 
tentulah dia akan memperhatikannya, 

13. di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di 
sisi Allah), 

14. yang ditinggikan (dan) disueikan, 

15. di tangan para utusan (malaikat), 

16. yang mulia lagi berbakti. 

PERINGATAN TUHAN KEPADA MANUSIA 
YANG TIDAK TAHU HAKIKAT DIRINYA 

17. Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia! 

18. Dari apakah Dia (Allah) menciptakannya? 

19. Dari setetes mani, Dia menciptakannya lalu 
menentukannya. 89/ ) 

20. Kemudian jalannya Dia mudahkan,B98) 

21. kemudian Dia mematikannya lalu mengu- 
burkannya, 

22. kemudian jika Dia menghendaki, Dia mem- 
bangkitkannya kembali. 

23. Sekali-kali jangan (begitu)! Dia (manusia) 
itu belum melaksanakan apa yang Dia (Allah) 
perintahkan kepadanya. 

24. Maka hendaklah manusia itu memperhati¬ 
kan makanannya, 

25. Kamilah yang teiah mencurahkan air me¬ 
limpah (dari langit), 

26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik- 
baiknya, 

27. lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, 

28. dan anggur dan sayur-sayuran, 

29. dan zaitun dan pohon kurma, 

30. dan kebun-kebun (yang) rindang, 

31. dan buah-buahan serta rerumputan. 

32. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan 
untuk hewan-hewan ternakmu. 

33. Maka apabila datang suara yang memekak- 
kan (tiupan sangkakaia yang kedua), 

34. pada hari itu manusia lari dari saudaranya, 

35. dan dari ibu dan bapaknya, 

36. dan dari istri dan anak-anaknya. 

37. Setiap orang dari mereka pada hari itu 
mempunyai urusan yang menyibukkannya. 

38. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, 

39. tertawa dan gembira ria, 

40. dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah 
yang tertutup debu (suram), 

4T. tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan 
dan kesusahan). 

42, Mereka itulah orang-orang kafir yang dur¬ 
haka. 


897) Menentukan fase-fase kejadiannya, umurnya, 
rezekinya dan nasibnya. 

898) Memudahkan kelahirannya atau memberi 

E ersediaan kepadanya untuk menjalani jalan yang 
enar atau jalan yang sesat 














































€ 


586 


81. AT-TAKWIR 
(Menggulung) 



AT-TAKWiR 

Makkiyyah 
Surah ke-81:2$aya> 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 

DIKALA TERJADINYA PERISTIWA-PERISTI- 
WA BESAR PADA HARI KIAMAT, TAHULAH 
TIAP-TIAP JIWA APA YANG TELAH DIKER- 
JAKANNYA SELAMA Dl DUNIA 

1. ApabiEa matahari digulung, 

2. dan apabila bintang-bintang berjatuhan, 

3. danapabilagunung-gunungdihancurkan, 

4. dan apabila unta-unta yang bunting 
ditinggalkan (tidakterurus), 

5. dan apabila binatang-binatang liar 
dikumpulkan, 

6. dan apabila lautan dipanaskan, 

7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan 
(dengan tubuh), 

8. dan apabila bayi-bayi perempuan yang 
dikubur hidup-hidup ditanya, 

9. karena dosa apa dia dibunuh? 

10. Dan apabila lembaran-lembaran (catat- 
an amal) telah dibuka lebar-lebar, 

11. dan apabila langit dilenyapkan, 

12. dan apabila neraka Jahim dinyalakan, 

13. dan apabila surga didekatkan, 

14. setiap jiwa akan mengetahui apa yang 
telah dikerjakannya. 

MUHAMMAD BUKANLAH SEORANG GILA, 
MELAINKAN RASUL, KEPADANYA DITU- 
RUNKAN AL-QUR'AN 

15. Aku bersumpah demi bintang-bintang, 

16. yang beredar dan terbenam, 

17. demi malam apabila telah larut, 

18. dan demi subuh apabila fajar telah 
menyingsing, 

19. sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar- 
benar firman (Allah yang dibawa oleh) utus- 
an yang mulia (Jibril), 

20. yang memiliki kekuatan, memiliki kedu- 
dukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki 
'Arsy, 

21. yang di sana (di alam malaikat) ditaati 
dan dipercaya. 

22. Dan temanmu (Muhammad) itu bu- 
kanlah orang gila. 

23. Dan sungguh, dia (Muhammad) telah 
melihatnya (Jibril) di ufukyang terang. 

24. Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang 
yang kikir (enggan) untuk menerangkan 
yang gaib. 

25. Dan (Al-Qur'an) itu bukanlah perkataan 
setan yang terkutuk, 

26. maka kemanakah kamu akan pergi?0^) 

27. (Ai-Qur'an) itu tidak lain adalah per- 
ingatan bagi seluruh alam, 

28. (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang 
menghendaki menempuh jalan yang lurus. 

29. Dan kamu tidak dapat menghendaki 
(menempuh jalan itu) kecuali apabila dike- 
hendaki Allah,Tuhan seluruh seluruh alam. 




AL-INFITAR 

Makkiyyah 
Surah ke-82 j 1 9 ayai 



899) Setelah diterangkan bahwa Al-Qur'an itu benar- 

benardatanr A "~ L ~ - 1 - 

dan p 

lurus, ......... , . ^ ... 

"Jalan manakah yang akan kamu tempuh lagi? 





4WL 


rahim 

Maha Penyayang 


-jibalu 

gunung- 

gunung 


,< t x 

wa iza! (ing)kadarat 

dan {2} berjatuhan 
apabila 


rahmSnir 

Yang Maha Pengasih 

wr 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


&S 3 l ij£n 

(ing)kadarat nujumung wa izan kuwwirat syamsu izasy 

berjatuhan bintang- dan { 1 } digulung matahari apabila 

bintang 


wa izan 
dan 
apabila 




husyirat wuhusyu wa izal 'uttilat 

dikumpulkan binatang- dan { 4 } ditinggal- 

binatang buas apabila kan 






j 


li-ll 


isyaru 

unta-unta 

bunting 


wa izal suyyirat 

dan {3} dihancurkan 
apabila 


wa izal zuwwijat nufusu wa izan sujjirat bibaru wa izal 

dan { 7 } dipertemukan ruh-ruh dan { 6 } dipanaskan lautan dan apabila wJ 

apabila apabila 


fTs 


3&\ 

nusyirat $uhufu 

dibuka lembaran-lembaran 
(catatan amal) 

If 


bj J 0 oJts 


wa izas 
dan 
apabila 


w 

{9} 


qutilat 

ia 

dibunuh 


w - 

& ^ 

£ 

zamfcxng 
dosa 


-A O 
(S . 

bfayyi 
karena 
apa 


{ 8 } 


su’ilat mau’udatu 

ditanya bayi perempuan 
dikubur hidup-hidup 


W'P\ \h\j 

jannatu wa izal su"irat * jahimu wa izal kusyitat sama’u wa izas 

surga dan 112 ) di nyalakan neraka dan { 11 } di lenyapkan langit dan q-j. 

apabila 


su"irat 
di nyalakan 

W 


| . /77v 

bil-khunnas(i) 'falauqsimu 


wa izal kusyitat 

dan { 11 } di lenyapkan 
apabila 

BTir 


wa izas 

dan { 10 ) 

apabila 11 


bil-khunnas(i) 
{15} dengan 

bintang-bintang 


fala uqsimu 
maka aku 
bersumpah 


{14} 


maahdarat nafsum 'alimat uztifat 

jiwa mengetahui {13} didekatkan 


apa yang ia 
kerjakan 


© ix* 2 

tanaffas(a) iza 

118} telah menyingsing apabila 
1 5 /terang 


- — if - 

i". —t»i" t.V 


wa§-§ubhi 'as'as(a) iza wal-laili 

dan subuh 11 / J telah larut apabila dan (dengan) t • O-f 

malam 


muta'iri rnakin(im) zil-'arsyi 'igda ziquwwatin karim(in) rasuling laqaulu innah 


makTn(im) zil-'arsyi 
(Allah) yan_ 
kedudukan tinggi memiliki 'arsy 


kekuatan 

^05 *r 


kunnas(i) 

(dan) 

terbenam 

al-jawaril 

yang 

beredar 


9* 

$s 


laqaulu 

innahu 

benar-benar 

sungguh dia 

firman(Allah) 

(Al-qur'an) 


mubln(i) bil-ufuqii ra ’ ahu 
Y an 9 diufuk dia telah 

terang melihatnya 


riiTrvWini ^ hjnauli huwa wa ma 


wa laqad bimajnOn(in) $abibukum wa ma amln(in) samma 

dan { 22 } orang gila teman kalian dan . { 21 } d ipercaya disana 

sungguh (Rasulullah) bukanlah 


- r *' 0 'Z\‘ 0 \ 00 ’ O i// 


rajlm(in) 

t25 > ,eS 

mingkum sya'a limarj lil-'alamm(a) zikrul ilia huwa in tazhabun(a) fa’aina 

diantara meng- bagi {27} ^ a 9 ’ se l urLJ h peringatan kecuali ia tidak- {26} kalian pergi maka 


syaitanir biqauli huwa wa ma 

setan perkataan dia dan tidak {24} 

(Al-qur'an) 


btdanln(in) 'alal-gaibi 
kikir atasyang gaib 


o 

huwa wa ma 
ia dan tidak {23} 


(muhammad) 


mingkum sya'a 
diantara meng' 
kalian hendaki 


limarj 

bagi 

siapa 


m-aiammiaj zikrul 
bagi seluruh peringatan 
alam 

auuuj i o' y\ 

'alamln(a) rabbul yasya'allahu ay Ute 

{29} semesta alam Tuhan Allah meng- jika kecuali 

1 J hendaki 


ilia huwa in 

kecuali ia tidak- {26} 

(Al-qur'an) lah 1 J 


tazhabun(a) fa’aina 
kalian pergi maka 
kemana 


» “TrTTTIi, 

C & Si 


tasya'una wa ma 
kalian dapat dan tidak {28} 
menghendaki 


yastaqim(a) ay 
menempuh untuk 

jalan lurus 

































































82 . AL-INFITAR 
(Terbelah) 


587 


a Nazi 
yang 


birabbikal 

yang maha terhadap 

mulia Tuhanmu 


1 w 1 A s 

rakkabak(a) 

|gj Dia menyusunmu 




TT 


“o - 

2^ s '* 

ma sya’a suratim 

apa yang Dia bentuk 

kehendaki 


ma garraka 
apa yang 
menipu kamu 

V# 


wa akhkharat 
dan yang ia 
lalaikan 


a 


fi ayyi 

dalam 


apasaja 


* 

• v 3 

W 

{ 7 } 


iLP iSSi. 


fa'adalak(a) 
lalu Dia jadikan 
kamu seimbang 


fasawwaka 
lalu Dia sem- 
purnakan kamu 


khalaqaka 
(telah) men- 
ciptakanmu 


kiramang 

yang 

mulia 


H 


** ^ ^ 

labafi?Tn(a) 

{10} sungguh ada 

(malaikat) penjaga 

’ 'aiaikum 
bagi 
kalian 

x < 

wb 


as $) m $ $ 


wa mna 

dan se- 
sungguhnya 

~W 


bid-dln(i) 

{ 9 } hari pembalasan 


tukazzibuna 

kalian 

mendustakan 


bal kalla 
bahkan sekali-kali 
jangan 


UJ J w 

wa innal JafT na'im(iw) 

dan 21 benar-benar (berada) 

sungguh *•' dalam kenikmatan 

V# 


^ 1 d[ (J F 

i'Tmfiuifl .ahrara innal t'aaf'alnn/al 


-abrara 
orang-orang 
yang berbakti 


innal 
sesung- f 1 Ol 
guhnya * ' 


ma taf'alun(a) 
apa yang kalian 
kerjakan 


&& 

ya'lamuna 

mereka 

mengetahui 


<t \-3 


af 


4 \\ ' 

W 

katiblnCa) 

{11} yang mencatat 


L* "nr . x <»x >.x^ /^*V 

^ 


bigal£in(aj 

melolos- 
kan diri 


'anha 

darinya 

(neraka) 


wa ma hum 
dan tidaklah { 15 } 


dTn(i) 

pem¬ 

balasan 



>^»X 

ma yaumud 
apa hari 


—■*«»*■> 

'f 


S'* »' 

fJi 1P 

yaumad ya§launaha 

pada mereka masuk S'] 4} 
hari kedalamnya 


ma adraka 
apakah 
kamu tahu 


summa 

kemudian 


X*S 

{ 17 } 


se» ftc ibjs . 


dln(i) ma yaumud 
pembalasan apa hari 




£ 1/ 
fOi 




lafi jaliim(in) fujjara 

benar-benar orang-orang 

dalam neraka yang durhaka 

f i v# ——— 

O 

v*/ 

wa ma 
dan fi 

apakah 11 


adraka 

kamu 

tahu 


iillah(i) 
{ 19 } bagi Allah 


> ><fV vt ^7-r 




yauma'izil 
pada hari 
itu 


wal-amru 
dan (segala) 
urusan 


syai'a(n) 

sedikit 


linafsin 
bagi orang 
lain 


nafsul 

seseorang 



;W) 


mam. 




rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


; o>i^ y® w JMj 


{ 2 } 


yastaufun(a) 
mereka minta 
dipenuhi 


'alan-nasi 

atas 

manusia 


(ik)talu 

menerima 

takaran 


annahum tjp’ffca 

bahwa mereka 

mereka itu 


£ 




'alamln(a) lirabbii nasu 

{6} seluruh alam kepadaTuhan manusia 
pencipta 


yaqumun 
berdiri (bangkit) 
dari kubur 


."1 AH*? 

Pi { i *• - 


“©X 


r ji ■ 

latamliku yauma 
tidak kuasa pada hari £1 gj 


izak al-lazTna " lil-mutaffifin(a) wailul 

apabila orang-orang r] z bagi orang-orang yang celakalah 

yang x s curang (dalam timbangan) 


--jj-w- 

lj.c< > -t ^ »< ‘"Mix' ,-r, ^ 

M ojjy& p-byjj j\ ^ \*\.3 


ya?unnu yukhsirun(a) wazanOhum au kaluhum wa iza 

menyangka tidakkah rtl mereka mengurangi menimbang untuk atau mereka menakar dan 
(takaran itu) ’ orang lain untuk (orang lain) apabila 


yauma 'azim(iy) liyaumin mab'usun(a) 

P L. ad ? { 5 } yang besar (hari pada (suatu) { 4 } ...( ak a r ?) 

han Kiamat) hari dibangkitkan 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

CELAAN TERHADAP MANUSIA YANG 
DURHAKA KEPADA ALLAH 

1. Apabila langit terbelah, 

2. dan apabila bintang-bintang jatuh ber- 
serakan, 

3. dan apabila lautan dijadikan meluap, 

4. dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, 

5. (maka) setiap jiwa akan mengetahui 
apa yang telah dikerjakan dan yang dilaiai- 
kan(nya). 

6. Wahai manusia! Apakah yang telah mem- 
perdayakan kamu (berbuat durhaka) ter- 
hadapTuhanmu Yang Maha Pemurah. 

7. Yang telah menciptakanmu lalu menyem- 
purnakan kejadianmu dan menjadikan (su- 
sunan tubuh) mu seimbang, 

8. dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, I 
Dia menyusun tubuhmu. 

9. Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu 
mendustakan hari pembalasan. 

SEMUA PERBUATAN MANUSIA DICATAT 
OLEH MALAIKAT DAN AKAN MENDAPAT- 
KAN BALASAN YANG SEIMBANG 

10. Dan sesungguhnya bagi kamu ada (ma- 
laikat-malaikat) yang mengawasi (peker- 
jaanmu), 

11. yang mulia (di sisi Allah) dan yang men¬ 
catat (perbuatanmu), 

12. mereka mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
bakti benar-benar berada dalam (surga yang 
penuh) kenikmatan, 

14. dan sesungguhnya orang-orang yang 
durhaka benar-benar berada dalam neraka. 

15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari 
pembalasan. 

16. Dan mereka tidak mungkin keluar dari 
neraka itu. 

17. Dan tahukah kamu apakah hari pem¬ 
balasan itu? 

18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari 
pembalasan itu? 

19. (Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sa- 
ma sekali tidak berdaya (menolong) orang 
lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam 
kekuasaan Allah. 


AL-MUJAFFIFiN 

Makkiyyah 
Surah ke-83:36 aya 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

ANCAMAN TERHADAP ORANG-ORANG 
YANG CURANG DALAM MENAKAR DAN 
MENIMBANG 

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang 
(dalam menakar dan menimbang)! 

2. (Yaitu) orang-orang yang apabila me¬ 
nerima takaran dari orang lain mereka minta 
dicukupkan, 

3. dan apabila mereka menakar atau me¬ 
nimbang (untuk orang lain), mereka me¬ 
ngurangi. 





Asbabun Nuzul ayat 13 


Dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah Saw. 
sampai ke Madrnah, dtketahm bahwa orang-orang 
Madmah termasuk orang-orang yang paling curang 
dalam menakar dan menimbang Maka Allah Swt 
menurunkan ayat ini sebagai ancaman kepada 
orang-orang yang curang dalam menimbang dan 
menakar, setelah ayat-ayat tersebut turun, orang- 
orang Madinah menjadl orang-orang yang jujur 
dalam menimbang dan menakar. (HR an Nasai) 

4. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa 
sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 

5. pada suatu hari yang besar, 

6. (yaitu) pada hari (ketika) semua orang 
bangkit menghadapTuhan seluruh alam. 




























































83.AL-MUJAFF]FiN 
(Orang-oran<3 Yang Corartg) 



KEADAAN ORANG-ORANG YANG DURHA- 
KA PADA HARi KIAMAT 


7. Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya 
catatan orang yang durhaka benar-benar 
tersimpan dalam Sijjin.900) 

8. Dan tahukah engkau apakah Sijjin itu? 

9. (yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal). 

10. Celakalah pada hari itu, bagi orang- 
orang yang mendustakan! 

11. (yaitu) orang-orang yang mendustakan- 
nya (hari pembalasan). 

12. Dan tidak ada yang mendustakannya 
(hari pembalasan) kecuali setiap orang yang 
melampaui batas dan berdosa, 

13* yang apabila dibacakan kepadanya ayat- 
ayat Kami, dia berkata, "Itu adalah dongeng 
orang-orang dahulu." 

14. Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka 
kerjakan itu telah menutupi hati mereka. 

15. Sekali-kali tidak!90i) Sesungguhnya me¬ 
reka pada hari itu benar-benar terhalang 
dari (melihat)Tuhannya. 

16. Kemudian, sesungguhnya mereka 
benar-benar masuk neraka. 

17. Kemudian, dikatakan (kepada mereka), 
"Inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan." 

KEADAAN ORANG-ORANG YANG BERBAK- 
Tl KEPADA ALLAH PADA HARI KIAMAT 

18. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan 
orang-orang yang berbakti benar-benar 
tersimpan dalam 'illiyyfn. 902) 

19. Dan tahukah engkau apakah ‘IHiyyln itu? 

20. (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal), 
21 .yang disaksikan oleh (malaikat- malaikat) 
yang didekatkan (kepada Allah). 

22. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
bakti benar-benar berada dalam (surga yang 
penuh) kenikmatan, 

23. mereka (duduk) di atas dipan-dipan me- 
lepas pandangan. 

24. Kamu dapat mengetahui dari wajah 
mereka kesenangan hidup yang penuh ke¬ 
nikmatan. 

25. Mereka diberi minum dari khamar murni 
(tidak memabukkan) yang (tempatnya) ma- 
sih dilak (disegel), 

26. laknya dari kasturi. Dan untuk yang 
demikian itu hendaknya orang berlomba- 
lomba. 

27. Dan campurannya dari tasnlm, 

28. (yaitu) mata air yang diminum oleh me¬ 
reka yang dekat (kepada Allah). 

EJEKAN-EJEKAN TERHADAP ORANG- 
ORANG MU KM IN DI DUNIA DAN BALAS- 
ANNYADIAKHIRAT 

29. Sesungguhnya orang-orang yang ber¬ 
dosa, adalah mereka yang dahulu mener- 
tawakan orang-orang yang beriman. 

30. Dan apabila mereka (orang-orang yang 
beriman) melintas di hadapan mereka, me¬ 
reka saling mengedip-ngedipkan matanya, 

31. dan apabila kembali kepada kaumnya, 
mereka kembali dengan gembira ria. 

32. Dan apabila mereka melihat (orang- 
orang mukmin), mereka mengatakan, "Se¬ 
sungguhnya mereka benar-benar orang- 
orang sesat," 

33. padahal (orang-orang yang berdosa 
itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga 
(orang-orang mukmin). 

34. Maka pada hari ini, orang-orang yang 
beriman yang menertawakan orang-orang 
kafir, 

900) Nama kitab yang mencatat segala perbuatan 
orang-orang yang durhaka. 

901) Sekali-kali tiaak seperti apa yang mereka katakan 
bahwa mereka dekat pada sisiTuhan. 

902) Nama kitab yang mencatat segala perbuatan 
orang-orang yang berbakti. 





X3— 

fujjari kitabal inna kalis 

orang-orang catatan sung- sekali-kali 

yang durhaka guh _ jangan 

K ■ • • • -i *«**•»- ^ jil-mukazzib!h(a) yaumaliil wailuy marqOm(un) 

pada hari celakalah {9} yang tertulis 
itu 1 1 {amal keburukan) 


kitebum ma sijjTri(un) adraka 

catatan { 8 } apakah kamu 

sijjin itu tahu 


wanna lafT sijjin (in) 

dan {7} . benar : benar 
apakah (tersimpan) dalam sijjin 


dfntO biyaumid yukazzibuna al-latfna . 

fill pembalasan hari men- orang-orang {10} bagi orang-orang 

1 3 dustakan yang yang mendustakan 


w 


** «gr 




rt-i 

innahum kalla 
sungguh sekali-kali {14} 


yaksibun(a) 

usahakan 


ma kanu 

apa yang 
mereka 


'ala qulubihim 
atas hati-hati 
mereka 


r£na bal kalla * 
menutup bahkan sekali-kali {13} 
tidak 


awwalln(a) 

orang-orang 

terdahulu 


-is* « ' 1 1 i x ® 


yuqSftt jahim(i) la$alul 

dikata- kemudian{ 16 } (kedalam) pasti 

kan_neraka jahim masuk 


innahum Sum ms lamal?j0bun(a) yauma'izil 

sungguh kemudian {15} mereka benar-benar pada hari 
mereka terhalang 

.«* VM " 


ar rabbihim 

dari Tuhan 
mereka 


/Jji\ & li "Sf'® t P U» 

tail ifMyytnia) ^ abrari kitabal inna kalla tukazizibuh(a) bihl Kuntum lazT hSzal 

nar-benar (tersimpan) orang-orang catatan sungguh sekali-kali { 17 } kalian men- terhadap- kalian y an 9 in j lah 

tidak 


benar-benar (tersimpan) orang-orang 
dalam'lliiyyin_yang baik 


kalian men- terhadap- 
dustakan nya 


hSzal 

inilah 

(siksa) 


muq<Krjiburt(aif 

para malaikat dan orang 
yang dekat dengan Allah 


. * Uj 

marqum(uy) kitabum 'fHiyyQn{a) adraka wa ma 

ng tertulis (amal catatan rigi apakah kamu dan { 18 } 

kannya kebaikan) 1 J 'lliyyin tahu apakah 1 3 


yasyhaduhul 

mempersaksi- rnr\\ yang tertulis (amal catatan fiQT. 

Wsknr IV3 *■ J 


-r vf 

taVifu 

kamu {23} 
mengetahui 1 3 




li « 


/*s. 


0 ^ li ( 


yar)?ururi(a) 

mereka 

memandang 


'alal-arS'iki 

di atas 
dipan-dipan 


{ 22 } 


abrara 


innal 


I aft n aim (in) 

benar-benar orang-orang sesung- (21} 
dalam kenikmatan y an 9 baik guhnya 


makhtum(in) 
{25} y an 9 di tutu P 

(botolnya) 


<3^3 

^mir rahiqim 

dari minuman terpilih 
(khamr murni) 


nalrn(i) nadratan ftwujuhihim 

{24} kenik- cahaya pada wajah-wajah 

matan mereka 


yusqauna 
mereka diberi 


m 

{26} 








wa nn/,'2|uhu 

dan campuran¬ 
nya 


mutanafisun(a) 

orang-orang yang 
berlomba-lomba 


falyatanafasil 

maka hendaklah 
berlomba-lomba 


wa ft Malika 

dan pada 
demikian itu 


misk(un) 

kasturi 


<>> 




*« 

< t 

ol 


Mzma innal 

orang-orang sesung- 

yang guhnya 


i m 
{28} 


1 y 


muqarrabOn(a) 
orang-orang yang 
didekatnya 


bihal 

dengan- 

nya 


> / Jv 

‘rir-i 

yasyrabu 

meminum 


L-jc- i rv 



am ay 
(yaitu) 
mata air 


‘O' ^ ' 

{27} 


min tasnim(in) 
dari tasnim 


rr> 

yi' 

’ Js* 

liJS 

blhim 

marru 

wa izS 

dihada- 

mereka (orang-orang 

dan 

pan 

mukmin) lewat 

apabila 


- t~ -— ~ W*W 

\Uj i VP 


yadhakun(a) 

{29} mere ka (orang-orang 
1 J kafir) menertawakan 


amanu 

beriman 


minal-lazma 
terhadap orang- 
orang yang 


kanu 

mereka 

(dahulu) 


ajramu 

berdosa 


s rs - 

fakihtn(a) 

riang 

iP 1 J gembira 


ijSit £ 


(ing)qalabu ilaahlihimung (Jng)qalabL> 

mereka kepada keluarga mereka 

kembali meraka kembali 


wa izang yatagamazun(a) 

dan {30} mereka(orang-orang kafir) 
apabila saling mengedipkan mata 


^ 33 -j « vj « vf, ~ , ^ 

134.31 uj srfp* 6)* tyj 

ursilO wa ma ladallun(a) KAlilsi inna q4U) ra'auhum waiza 


alaiftifm ursilO 

atas mereka (orang- mereka di 
orang mukmin)utus 


wama " ladailun(a) ^*515'* inna q^U) ' ra'auhum waiza 

dan tidak {32} orang-orang mereka (orang- sesung- mereka meereka melihat mereka dan 
sesat orang mukmin)itu guhnya berkata (orang-orang mukmin) apabila 


yadftakun(a) 

{ 34 } mereka (orang-orang 
1 3 mukmin) menertawakan 


minal-kuffari 

terhadap 
orang-orang kafir 



06 - 3 ^ 


\li Si 0 Jit 7 > ^ 

Jl 5 ( 7 ) I ‘A’ > <-r , ^d 

as^tinil qala ayatuna 'alaihl tutla iza aiim(in) kullumu'tadin ilia bihi yukaziibu wama 

(itu adalah) cerita- dia ayat-ayat kepada- dibaca- apabila {12} (dan) yang setiap yang ke- dengan- men- dan 
cerita/dongeng berkata kami nya kan berdosa melampaui batas c uali nya dustakan tid ak 
























































*2) ^ Ja Kiri 


yaf'alun(a) 
{36} ker J akan 


makanu kuffaru suwwibal hal 

(atas) apa yang orang-orang diberi ganjaran apakah 
kafir (hukuman) 


mereka 


{35} 


yar|?urun(a) 

mereka 

memandang 


'alal-ara'iki 

diatas 

dipan-dipan 






^ a 


tahTm 

Maha Penyayang 


rai;i man ir 

Yang Maha Pengasih 


Sismiilahir 
Dengan nama Allah 


u&\ Vj. oolj cJL£jl iipll li} 


muddat 

dipanjangkan 


iw o 

v-/ 


ardu wa izal wa huqqat I irabbi ha wa azinat syaqqat 

bumi dan |2} dan sudah sepatutnya kepada dan ia patuh {1} terbelah 
apabila ia patuh Tuhannya 


sama uq izas 
langit apabila 


QdU t™ 


^ 


Q 9S f*\ * 


ya ayyuhal wa huqqat lirabbiha wa azinat r*-, wa takhallat 

wahai {5} dan sudah sepatut- kepada dan ia patuh * * dan ia menjadi 




Tt? 


nya ia patuh 


Tuhannya 


/CO 




kosong 


ma fiha wa aiqat - , 
apa yang dan ia *^s 

didalamnya melemparkan 

- 1* - 


6- Ula 1k>‘ 


utiya man fa'amma 

diberi orang maka 

yang adapun 


{ 6 } 


famulaqlh(i) 
maka (kamu) 
menemui-Nya 


L&j 


XT D 

^ * 1A*^ bL^ 

wayangqalibu yaslra(w) hisabay 

dan ia akan {8} yang mudah dengan 

dikembalikan pemeriksaan 


cl <*£Ji & sii. in 

kadhaq ila rabbika kadihun innaka insanu 

kerja keras kepada Tuhan bekerja keras sungguh manusia 
(menuju) kamu 


. * O' 

yuhasabu fasaufa biyaminih(:) kitabahu 

dia diperiksa maka kelak {/} dari tangan catatanya 

akan _ ka nan nya _ 

• ii? l 


maka kelak qi 
akan 


IP tar- 

masrura(n) 
{13} bergembira 


?ahrih(T) wara'a kitabahu utiya man wa amma masrura(n) ' ila ahlihT 

punggung dari belakang catatan- diberi orang dan adapun {9} dengan kepada 

nya yang gembira keluarga 

vm — v* - 


#15 vt 4®%# 

ft ahlihT kana jnnahu r -%■> saTra(n) waya$la subura(w) yad'u 

dalam keluarga- dia sunqquh^^ apiyang dan dia akan { 11 } celakalah mereka 
nya (kafir) (dahulu) ^j a menyala-nyala masuk aku berteriak 


PMfW £ **"“7 -T— || hit *« 

> 'ATi? fl ' As <& <*' { i VO -* •T if 

^ ^ J’.lf as} 

’fala uqsimu ba§Tra(n) bihT kana rabbahu inna baia yahur(a) lay al ?anna innahu 

maka Aku {15} Maha padanya dia Tuhan- sung- ya {14} dia kembali tidak bah- dia me- sungguh 
bersumpah _ melihat _ nya guh(kepadaTuhannya) akan wa nyangka dia 

V NA / <3^’ ’^1 cW’J cpUju 


~ (it)tasaq(a) izat 
{18} ia jadi apabila 
purnama 


wal-qamari wasaq(a) wa ma wal-laiii bisy-syafaq(i) 

demi {17} menye- dan apa demi {16} dengan cahaya 

bulan lubungi yang malam merah senja 


# SIS © SX 


quri a 
di bacakan 


wa iza 
dan 
apabila 


{ 20 } 


layu’minun(a) 
tidak beriman 


fama lahum 
maka mengapa {19} 
bagi mereka 


'an tabaq(in) tabaqan latarkabunna 

demi setingkat sungguh kalian 

setingkat akan naik 


& m s 0 

lazlna balil 

orang-orang bahkan {21} 

yang 1 s 


yukazzibun(a) 

mendustakan 


kafaru 

kafir 




ia yasjudun(a) 
mereka tidak 
bersujud 


quranu 

Al-Qur'an 


'alaihimul 

atas 

mereka 


hi^TlJiin falnmct/ci/jVhnrvi hima P) 3mtl 


allm(in) bi'azabin fabasysyirhum 
{24} yang dengan maka beri mereka {23} 

pedih azab kabar gembira 


t 




yu'un(a) bima a'lamu wallahu 

mereka terhadap lebih dan 

sembunyikan apa yang mengetahui Allah 


{ 22 } 


9 > \ 




>1 O liLSj u$\ V! 


gairu mamnun(in) ajrun 
tidak terputus- pahala 
putus 



lahum 

bagi 

mereka 


$a!ihatj wa'amilus amanu lazina illal 

kebajikan dan mereka beriman prong-wang kecuali 

beramal yang 


t»fqut>atn 
Mlml 
c> uiin;i Irt 



Qulciatcth 


i, MSfd’ftlpI 




lit nidhfo 

M»*#d ^awllAh 

I M«dd Mutt n 4 II 

(Uh^dTunIm 
Fa<ti 





35* mereka (duduk) di atas dipan-dipan me- 
lepas pandangan. 

36. Apakah orang-orang kafir itu diberi 
balasan (hukuman) terhadap apa yang telah 
mereka perbuat? 


AL-fNSYIQAQ 

Makkiyyah 
Siirah ke-84:25 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang . 

ORANG-ORANG MUKMiN MENERIMA 
CATATAN AMALANNYA DI SEBELAH KANAN 
DAN AKAN MENERIMA PEMERIKSAAN YANG 
MUDAH 

I. Apabila langit terbelah, 

2* dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah se- 
mestinya patuh, 

3. dan apabila bumi diratakan, 

4. dan memuntahkan apa yang ada di dalam- 
nya dan menjadi kosong, 

5* dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah se- 
mestinya patuh, 

6, Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah 
bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu 

akan menemui-Nya.903) 

7. Maka adapun orang yang catatannya dibe- 
rikan dari sebelah kanannya, 

8, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan 
yang mudah, 

ORANG-ORANG DURHAKA MENERIMA CA¬ 
TATAN AMALNYA DARI BELAKANG DAN 
AKAN DIMASUKKAN KE DALAM NERAKA 

9. dan dia akan kembali kepada keluarganya 
(yang sama-sama beriman) dengan gembira. 
10^ Dan adapun orang yang catatannya dibe- 
rikan dari sebelah belakang, 

II. maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" 

12. Dan dia akan masuk ke dalam api yang 
menyala- nyala (neraka). 

13. Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira 
di kalangan keluarganya (yang sama-sama 
kafir). 

14. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia 
tidak akan kembali (kepada Tuhannya). 

15. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya 
selalu melihatnya. 

MANUSIA MENGALAMI PROSES KEHIDUPAN 
TINGKAT DEMI TINGKAT 

16. Maka Aku bersumpah demi cahaya merah 
pada waktu senja, 

17. demi malam dan apa yang diselubunginya, 

18. demi bulan apabila jadi purnama, 

19. sungguh, akan kamu jalani tingkat demi 
tingkat (dalam kehidupan). 904 ) 

20. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? 

21. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada 
mereka, mereka tidak (mau) bersujud, 

22. bahkan orang-orang kafir itu mendustakan 
(-nya). 

23. Dan Allah lebih mengetahui apa yang me¬ 
reka sembunyikan (dalam hati mereka). 

24. Maka sampaikanlah kepada mereka (an- 
caman) azab yang pedih, 

25. kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka akan menda- 
pat pahala yang tidak putus-putusnya 

903) Manusia di dunia ini baik disadari atau tidakadalah 
dalam perjalanan kepada Tuhannya. Dan pasti dia akan 
menemui Tuhannya untuk menerima pemba lasan-Nya 
dari perbuatannya yang buruk maupun yang baik. 

904T Dari setetes mam sampai dilahirkan, Kemudian 
melalui masa kanak-kanak, remaja, dan sampai 
dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian 
dibangkitkan kembali. 




























































590 I 


85.AL-BURUJ 
(Gugusan Bintang) 



AL-BURUJ 

Makkiyyah 
Surah ke-85 :22 ■ 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

ORANG-ORANG YANG MENENTANG NAB1 
MUHAMMAD SAW. AKAN MENGALAMI 
KEHANCURAN SEBAGAIMANA YANG 
DIALAMI UMAT-UMAT DAHULU YANG 
MENENTANG RASUL-RASUL MEREKA 

1. Demi langit yang mempunyai gugusan 
bintang, 

2. dan demi hari yang dijanjikan. 

3. Demi yang menyaksikan dan yang di- 
saksikan. 

4. Binasalah orang-orang yang membuat 
parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman), 

5. yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar, 

6. ketika mereka duduk di sekitarnya, 

7. sedang mereka menyaksikan apa yang me¬ 
reka perbuatterhadap orang-orang mukmin. 

8. Dan mereka menyiksa orang-orang 
mukmin itu hanya karena (orang-orang 
mukmin itu) beriman kepada Allah Yang 
Mahaperkasa, MahaTerpuji, 

9 . yang memiliki kerajaan langit dan bumi. 
Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. 

10. Sungguh, orang-orang yang menda- 
tangkan cobaan (bencana, membunuh, 
menyiksa) kepada orang-orang mukmin 
iaki-iaki dan perempuan lalu mereka tidak 
bertobat, maka mereka akan mendapat 
azab Jahanam dan mereka akan mendapat 
azab (neraka) yang membakar. 

11. Sungguh, orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, mereka akan 
mendapat surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, itulah kemenangan yang 
agung. 

12. Sungguh, azabTuhanmu sangat keras. 

13. Sungguh, Dialah yang memulai pencip- 
taan (makhluk) dan yang menghidupkannya 
(kembali). 

14. Dan Dialah Yang Maha Pengampun, 
Maha Pengasih, 

15. Yang memiliki 'Arsy, lagi Mahamulia, 

16. Mahakuasa berbuat apa yang Dia ke- 
hendaki. 

17. Sudahkah sampai kepadamu berita 
tentang bala tentara (penentang), 

18. (yaitu) Fir'aun dan Samud? 

19. Memang orang-orang kafir (selalu) men- 
dustakan, 

20. padahal Allah mengepung dari belakang 
mereka (sehingga tidak dapat lotos). 

21. Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al- 
Qur'an yang mulia, 

22. yang (tersimpan) dalam (tempat) yang 
terjaga (LauhMahfuz). 




atjAriq 

Makkiyyah 
Surah ke 86 I7ayat 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


W 


& *> 

wa masyhud(in) 
dan yang 
disaksikan 


tar 






wa syahldiw 
dan demi yang 
menyaksikan \*-S 

f*» 


*•1 

mau'ud(i) 




yang 

dijanjikan 


> * 


'alaiha hum 
atasnya mereka 


waqud(i) 

ketika kayu 

15 > bakar 


4 


"W 

zatii "an-nari 
mempunyai (yang) 
berapi 


wal-yaumil 
dan demi 
hari(Kiamat) tlj 


&W ' 

buruj(i) 

gugusan 

bintang 


zatii 

(yang) 

mempunyai 


was-sama'i 
Demi 
langit 


.li 




V 

{4} 


<4 


/-N 

r ; 


naqamO 

mereka 

menyiksa 




ukhdud(i) 

pembuat 

parit 


ashabu! qutila 
kaum binasalah 


{3} 




wa ma 
dan 
tidak 


{7} 


syuhud(un) 

menyaksi- 


bil-mu'minma 
terhadap orang- 


ma yaf'aluna 
apayang 


orang yang beriman mereka perbuat 


'ala wa hum qu'ud(uw) 

atas dan rgi mereka 

mereka duduk 


4dA #3. 3 % fc 


mulkus lahu 

kerajaan milik- 

Nya 

w 


(atjlazt 

Yang 


{8} 




caw 

•* ** 

-lazina 
orang-orang 
yang 


. Y* >V ..a,/- y ) ch 


hamld(i) 

Maha 

Terpuji 

ir 


'azlzil billahil yu'minu ay ilia minhum 

Yang kepada mereka bahwa kecuali di antara 

MahaPerkasa Allah beriman mereka 


c* 


itmal 

sesung- 

guhnya 


{9} 


syahld(un) 

Maha 

Menyaksikan 


syai iq 
sesuatu 


'ala kulli 
atas 
segala 


wallahu 
dan Allah 


wal-ard(i) 

dan bumi 


samawati 

langit 


walahum jahannama 'azabu falahum yatubu lam surnma wal-mu'minati mu'minina fatanul 

dan bagi neraka azab maka bagi bertobat tidak kemudian dan perempuan (kepada) laki-laki yang mendatang- 

mereka Jahanam mereka beriman yang beriman kan cobaan 



hahum 

bagi 

mereka 


salihati 

kebajikan 


» IT— 

jSt Si S' 

batsya inna 
siksaan sungguh ^ j 


- w --w*i- 

» ctf 'S si s^' 

wa'amilus amanu lazina innal hariq(i) 'azabul 

dan beriman orang-orang sesungguh-/i yang membakar azab 

mengerjakan yang nya 1 


/•“s i. »> '> ft' 

Yj jy&\ ybj ivrj &JL± ^sj. JbaiJ 


kablr(u) fauzul zalikal anhar(u) mintabtihal tajri 

yang keberun- itulah sungai- dari (yang) 

besar tungan sungai bawahnya mengalir 

— c«-*•* (i 

^ - - - - - - 


9- \y 




wadud(u) 
{*14} Maha 


yubdi^u huwa innahu lasyadld(un) rabbi ka 


gafurul wa huwal wa yu'id(u) , ... _ _ _ 

Maha dan Dia f*i dan memulai Dia sungguh r*■ 2"l benar-benar Tuhanmu 

Pengasih Pengampun*■ •* mengulangi penciptaan Dia 1 J sangat keras 


if? 


1*1 


*»f, >• * i -r Y iT\ C 1 ■*. 

; syjLI dijjl (J* 14 JUs 


junud(i) hadisul 

bala cerita 

tentara 


ataka hal yurld(u) 

datang apakah oi a 

padamu 11 


lima fa“alui 
terhadap berbuat {15} 

kehendakiapa yang 


majid(u) 

Maha 

Terpuji 


zul-'arsyil 

mempunyai 

'Arsy 


S’ vil/' 


wallahu 

dan /1 g\ 

Allah 11 ^ 


fi takzlb(iw) 
dalam 
kedustaan 


kafaru 

kafir 


mahfu?(in) ftlauhim ruaj(dhiq) quf'^rvum huwa bal ' ,|P mulhim,ni miwwara'ihim 

yang (yang tersimpan)yang (adalah) ia (yang di bahkan dari belakang 

t^riana dalam Lauh 1 J mulia Al-Our'an dustakan itul mengepung 


lazina balil 

orang-orang bahkan 

yang 


{18} 


wa samud(a) 
dan Samud 


fir'auna 

Fir'aun 




{ 17 } 

irvsnr 


terjaga 


mulia Al-Qur'an dustakan itu) 


































































$ n © ^ ©^ ^ e 

kultu ing saalb(u) atvnajmus maH^riq(u) —***ir* — ™* ...,*>t..i-m 

setiap tidak ro-i yang bersinar bintang mi apa yang datang 
ada t' 3 -' tajam malam hari 


adr 3 ka wa ma waK&riq(i) was-sam^'i 

kamu dan {1} dan yang datang Demi 
tahu apakah malam hari langit 

H ~ 


^ h — mw - wr ^ ^ « 

$L.j^ frt oL^VI dp JajU U ^ 


mimrruViq khuliqa khuliq(a) mimma (aDiqsSnu falyan?uril bafi?(un) 

dariair dia rci dia dari manusia maka hendaklah IA\ penjaga 

(mani) diciptakan 1 J diciptakan apa memperhatikan 1 1 


'alaiha iamma nafsii 
atasnya melain- diri 
kan 


■A? jals! Yph yU 1 £&£ C^Q 

laqadir(un) 'alarai'lhT innahu waMara'ib(i) $ulbi miimbaini? yakhruju dafiativ) 

{8} (benar-benar) membangkitkanya sungguh {7} dantulang tulang dari dia {g} yang 

* J kuasa (setelah kematian) Dia dada punggung antara keluar_terpancar 

P $j?ot Ate M Si t* 


W0 


zaiir was-sam 3 'i 


_ 

raj'ti) 

/ill hujan (yang ya n 9 demi 
1 * berputar) mempunyai langit 


w -J? ^JTU> -wur . 

wa 13 nS$ir(ln)ming quwwatiwfama lahO s£rS’ir(u) 

1101 dan tidak dari maka tidak /gi rahasia-rahasia ditampak- pada 

1 J penolong kekuatan ada baginya * 1 (isi hati) kan hari 


tublas yauma 


innahum bihhazl(i) huwa wa fa$l(uw) laqauluq innahu $ad'(i) z£ti$ wal-ar^i 


sungguh dengan 

mereka * 1 “ *;ia-cia 


z 3 ti$ wal-ar^i 

dan { 13 } pemisah (adalah) beriar- sungguh ia {12} tumbuh- yang demi 
sia-sia (Al-Qur'an) tidak J (hakdan batil) benar firman (Al-Qur'an ) 1 tumbuhan mempunyai bumi 


0 S& ^}j 3sS§ 

ruwaidS(n) amhilhum ksfirina farnahhilil ^*^kaidS(n) waakldu kaldS(w) yakTdDna 

f 171 sebentar berilah mereka orang-orang maka (Muhammad) r«i gi tipu dan Aku buat r-i ci tipu membuat 

*■ 1 ' * penangguhan waktu kafir berilah penangguhan* 1 dava tint i Hava l 1 


daya tipu daya 


daya tipu daya 



& sJ9i A 


rabTm 
Maha Penyayang 


rabmSnir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 


jja <£m \ yV y 

fa ha da qaddara wal-lail f a sawwS khalaqa al-laiT a *| a rabbit 

lalu Dia beri Dia menen- dan r*n lalu Dia mencip- Yang r* \ (yang) Tuh^nr 
petunjuk tukankadar Yang -- 'if ... .. 


ryt lalu Dia mencip- Yang 
^ sempurnakan takan 


JJ 

rabbikal < is ) ma 


r&* 



“■ >»< j~?> A"< O “''*■^1 ' - i r. ?»i^ /*% v 

\*j &r' , 

“lthiAi-i rtnoa'iin m_1 


■«v 


(vana) f a ? BII<al V,"'"'” sabbihis 

t 1 ) Mahatinggi TuhanmU ^cikan 






{5} 


ahwS 

kehitam- 

hitaman 


gusS'an fa ja'alahu 
kering lalu Dia 
jadikan 


{4} 


4m#J W ^ -rftj iU 

wa nuyassiruka yakhfa wa ma jahra ya'lamul 


if 


mara 

rumput- 

rumputan 


a kh raja I 
Dia menum- 


"W 


w&Matf 

vtng { 3 } 


dan Kami mu- 
dahkan kamu 


{7} 


tersem- dan apa 
bunyi yang 


yang 

terang 


% ^'Zt H}® 

innahu ma sya*allah(u) ilia falStaqsa 

mengeta- sungguh apa yang Allah kecuali {g} sehingga engkau 


tidak akan lupa 




0* v >'??" o & 't<u s?\ ^ ) ->Tt 

- ^ 1 9 st^\ :■ 

yakhsya may sayazzakkaru zikra nafa'atiz in fa zakkir lil-yusrS 

00} „ takut orang akan menerima { 9 } peringatan berguna sungguh maka berilah {8} kepada syariat yang | 

(kepada Allah) yang peringatan peringatan mudah (Islam) 


li - 

ci 


Ananj yang peringatan 

^ 7 ©3 ^ © 

umma kubra naral ya$lan al-lazi 

mudian r-j 2} yang (ke dalam) akan yang {11} 


.O " '.'-Ml 


SS’S’ 


la yamQtu 
ia tidak 


mati 


ya$lan al-lazi ' m “ r asyqa wa yatajannabuhal HH 

(ke dalam) akan yang {11} orang yang dan akan 

neraka masuk 1 s celaka menjauhinya £2n 

r^mw -kb--- - 



mengingat 

Shir'S 

MIrr»Y 
♦ Ounmiti 


neraka masuk celaka menjauhinya 

"pc ” ~f ^«*' K &s 

Jd «>• -& mm S£*J 

ikaras tazakka man aflaha °l ad ^ wa la yahya fiha 

i Hia /I Al dia men- orann . _L cnnn- Han tidak Hi IfLWyll 

M 


zfTS***^ i' i 

■> •’ > 4 ip ur -« - _ 

fa$alla rabbihl (is)ma v/azakaras tazakka man aflaha °l ad wa la yahya fiha YW 

{ 15 } lalu dia dirikan Tuhannya nama dan dia { 14 } dia men ' oran 9 Telah sun 9 " { 13 } dan tida ^ di |m 0 
salat mengingat sucikan diri yang beruntung 9 uh hidup dalamnya ;*Y\ 

tan*? ^ lK*W aaiquimn 


lajMWn 

_ i 


86. AT-JARIQ 
(Yh»» 4atang di hari) 


591 




Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

TIAP-TIAP MANUSIA ITU ADA YANG MENJA- 
GANYA 

1. Demi langit dan yang datang pada malam hari. 

2. Dan tahukah kamu apakah yang datang 
pada malam hari itu? 

3. (Yaitu) bintang yang bersinar tajam, 

4. setiap orang pasti ada penjaganya. 

ALLAH YANG KUASA MENCIPTAKAN MANU¬ 
SIA, KUASA PULA MEMBANGKITKANNYA 

5. Maka hendaklah manusia memperhatikan 
dari apa dia diciptakan. 

6. Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar, 

7. yang keluar dari antara tulang punggung 
(sulbi) dan tulang dada. 

8. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk 
mengembalikannya (hidup setelah mati). 

9. Pada hari ditampakkan segala rahasia, 

10. maka manusia tidak lagi mempunyai suatu 
kekuatan dan tidak (pula) ada penolong. 

AL-QUR'AN PEMISAH ANTARA YANG HAK 
DAN YANG BATIL 

11. Demi langit yang mengandung hujan,905) 

12. dan bumi yang mempunyai tumbuh- 
tumbuhan, 

13. sungguh, (Al-Quran) itu benar-benar firman 
pemisah (antara yang hakdan yang batil), 

14. dan (Al-Qur'an) itu bukanlah senda gurauan. 

15. Sungguh, mereka (orang kafir) merenca- 
nakan tipu daya yang jahat, 

16. dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) 
yang jitu. 

17. Karena itu berilah penangguhan kepada 
orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan 
untuk sementara waktu. 


al-a’lA 

Makklyyah 
Surah ke-87 19ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

BERTASBIH DAN MENYUCIKAN DIRI ADALAH 
PANGKAL KEBERUNTUNGAN 

I. Sucikanlah namaTuhanmu Yang Mahatinggi, 

2. yang menciptakan, lalu menyempurnakan 
(penciptaan-Nya), 

3. yang menentukan kadar (masing-masing) 
dan memberi petunjuk, 

4. dan Yang menumbuhkan rerumputan, 

5. lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu 
kering kehitam-hitaman. 

6. Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepada- 
mu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan 
lupa, 

7. kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, 
Dia mengetahui yang terang dan yang tersem- 
bunyi. 

8. Dan Kami akan memudahkan bagimu ke 
jalan kemudahan (mencapai kebahagian dunia 
dan akhirat), 

9. oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena 
peringatan itu bermanfaat, 

10. orang yang takut (kepada Allah) akan men- 
dapat pelajaran, 

II. dan orang yang celaka (kafir) akan men¬ 
jauhinya, 

12. (yaitu) orang yang akan memasuki api yang 
besar (neraka), 

13. seianjutnya dia di sana tidak mati dan tidak 
(pula) hidup. 

14. Sungguh beruntung orang yang menyu- 
cikan diri (dengan beriman), 

15. dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia 
salat. 




90S) Raj'i berarti kembali berputar. Hujan dinamakan 
raj'i, karena hujan itu berasal dari uap yang naik dari 
bumi ke udara, kemudian turun ke bumi, Kemudian 
kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi dan 
begitulah seterusnya 















































4 


592 


88. AL-GASYIYAH 
(Hari Pembalasan) 


> 


16. Sedangkan kamu (orang-orang kafir) 
memilih kehidupan dunia, 

17. padahal kehidupan akhirat itu lebih baik 
dan lebih kekal. 

18. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab- 
kitabyang dahulu, 

19. (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa. 



al-gAsyiyah 

Makkiyyah 
Surah ke-SS, 26 ayai 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 


KEADAAN PENGHUNI-PENGHUNI NERAKA 
DAN PENGHUNI-PENGHUNI SURGA 


1. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang 
(hari Kiamat)? 


2. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk 
terhina, 


3. (karena) bekerja keras lagi kepayahan. 


4. mereka memasuki api yang sangat panas 
(neraka). 


5. diberi minum dari sumber mata air yang 
sangat panas. 


6. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari 
pohon yang berduri, 


7. yang tidak menggemukkan dan tidak 
menghilangkan lapar. 


8. Pada hari itu banyak (pula) wajah yang 
berseri-seri, 


9. merasa senang karena usahanya (sendiri), 

10. (mereka) dalam surgayang tinggi, 

11. di sana (kamu) tidak mendengar perkataan 


yang tidak berguna. 

12. Di sana ada mata air yang mengalir. 

13. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, 

14. dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya), 

15. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, 

16. dan permadani-permadani yang terham- 


par. 


ANJURAN MEMPERHATIKAN ALAM SEMES- 
TA 


17. Maka tidakkah mereka memperhatikan 
unta, bagaimana diciptakan? 

18. Dan langit, bagaimana ditinggikan? 

19. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? 

20. Dan bumi bagaimana dihamparkan? 


21. Maka berilah peringatan, karena sesung¬ 
guhnya engkau (Muhammad) hanyalah 
pemberi peringatan. 


22. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas 
mereka. 


23. kecuali (jika ada) orang yang berpaling dan 
kafir, 


24. maka Allah akan mengazabnya dengan 
azabyang besar. 


25.Sungguh, kepada Kamilah mereka kembali, 


26. kemudian sesungguhnya (kewajiban) 
Kamilah membuat perhitungan atas mereka. 



XV; 




^ khasyi'ah(tun) yauma'izin 


{ 2 } 


pada hari 
itu 


o ^ 

wujuhuy 


S type? i ij Wm 

anivah(tin) mtn'ainin tusqa hamiyah(tan) naran tasia na$ibah(tun) 'amiiatun 


gasyiyah(ti) hadlsul 

wajah- fii (tentang) peristiwa cerita 

1 5 dahsyat (berita) 


wajah 


ataka ha I 

(telah) datang apakah 
padamu 


aniyah(tin) 'mtn'ainin tusqa 

rc-i (yang) sangat dari mata diberi 

panas air minum 






bamiyah(tan) naran 
SAX yang sangat api 
1 5 panas neraka 


ta$ia 

memasuki 


{3} 




nasibah(turj) 'amiiatun 

(lagi) (karena) 

kepayahan kerja keras 


* < * mi f "Pi 'A 

~ . ”- _is,, _ t is "iTL mis MI5 


{7} 


V 

{ 10 } 


miq ju'(in) walayugni 
dari dan tidak 

keiaparan menghilangkan 

- K 

Y 


la yusminu 
tidak meng¬ 
gemukkan 


{ 6 } 


miq darT'(il) 

dari pohon 
berduri 


ilia 

kecuali 


ta'amun 

makanan 


lahum laisa 

bagi tidak 

mereka ada 


ilrv/ah?tih fr iannatin radivah(tun) lisa'viha na'imahftuh vauma’izin 


TT 


7H 


'aliyahftil) fijannatin 

yang (berada) 

tinggi dalam surga 


{ 9 } 


radiyah(tun) 

merasa 

senang 


lisa'yiha 

karena 

usahanya 


* 

{ 8 } 


na'imah(tul) 

penuh 

kenikmatan 


yauma iztn 
pada hari itu 


wujuhuy 

wajah- 

wajah 


o 

* \T * 


{13} 


■ m : 


marfu'ah(tuw) sururum fiha jariyah(tun) 

yang di (terdapat) di { 12 } yang 
tinggikan dipan-dipan dalamnya mengalir 


is& 


A 


’Z0 


aSjIL- v'° Azyey yp\j 

masfufah(tuw) wa namariau maudu'ah(tuw) waakwaburr 


*tr 

'W’ 

'ainun fiha . _ lagiyah(tan) fiha latasma'u 

(terdapat) di {11} (perkataan) yang di dalam- kamu tidak 
mata air dalamnya tidak berguna nya mendengar 

ir 


mabsusahttun) wa zarabiyyu 

dan permadani {15} 


fifit yang 

11 oj terhampar 


masfufahftuw) wa namariqu 

yang dan bantal- {14} 


maudu'ah(tuw) 


yang 

tersedia 


wa akwabum 
dan gelas-gelas 




or Mj 9 & 


MV 


kaifa wa ilas-sama'i khuliqat 

bagaimana dan kepada r-i dia 

langit l 1 '/ diciptakan 


kaifa 

bagaimana 


skV>Ji 




iial-ibili 

kepada 

unta 


afala yan?uruna 
maka apakah mereka 
tidak memperhatikan 


TT ■$■ 


9 s 


karfa 

bagaimana 


wa ilai-arcii 
dan kepada 
bumi 


{19} 


nu$ibat 
dia ditegakkan 




kaifa 

bagaima- 


wa iial-jibali 
dan kepada 
gunung-gunung 


rufi'at 

ia ditinggikan 


{18} 


S3 


aiaJhim 

atas 

mereka 


lasta 

bukanlah 

kamu 


' n * 

w 


*v 

our 

CSi 


w 

{21} 

muzakkir(ul) 

Pemberi 

peringatan 

aijta 

kamu 

(Manusia) 

innama 

sungguh 

hanyalah 

fa zakkir 
maka 

peringatkan 

{20} 




sutihat 

dia dihamparkan 


'azabai 

(denganj 

siksaan 


fa yu'azzibuhullahul 
maka Allah akan 
menyiksanya 


{23} 


5^ e# % y f&ZM m u 


1» 


wa kafar(a) 

1 t" 

ta walla 

» y 

CP 

man 

4 

VI 

if la 

> rr 4 

V • 

dan kafir 

berpaling 

orang 

yang 

kecuali 

{22} 



orang yang 
berkuasa 


«» 


«r 




{26} 


hisabahum 

perhitungan 

mereka 


'alaina inna summa 
kepada sungguh kemudian {25} 
Kami 


iyabahum 

kembali 

mereka 


ilaina 

kepada 

Kami 


* u • 

^. w 

inna akbar(a) 

sungguh S*)A\ yang paling besar 
(siksa akherat) 



Made! Jhm 

^ t mwtimh 

M*«sM m»pto 

Wlaiasi iazim 
Mattel Parq 


cbar(a) 

>aling besar 
a akherat) jL^ 

/Hash MY 

mi fM 



































































£ ^ 

yasr(i) 

berlalu 


lii 


o * k 


^ i jH - It ^ ^ 

iza wal-laili waf-watr(i) wasy-syafi ^ 'asyr(iw) wa layalin 

apabila demf 


s&s "< S. »TT <4 \ 

‘Au J r w 

bi'ad(in) rabbuka fa'ala kaifa tara alarn ^ li±T hijr(in) qasamul fiialika hal 

dengan Tuhanmu telah bagai kamu tidak- jj-, bagi yang (terdapat) pada yang apakah fA\ 

Aa berbuat mana perhatikan kah berakal sumpah demikian 1 1 

Vi/ r ^ 

^ ni-bilad(i) misluha yukhlaq lam al-latl 'imad(( 

rgj dalam serupa diciptakan belum yang tyx bangun; 

1 J negeri-negeri itu pernah 1 5 tinggi 

b & ft O 

) zatil irama 

m yang (yaitu) pendudukrg]. 

mempunyai Iram 1 5 

yojx\<S3 oytpj * N V / * 

zil-autad(i) wa fir'auna bil-wadoT sakhra 

{10} y an 9 mempunyai pasak- dan Fir'aun { 9 } | e mbah batu-batu 

pasak (bangunan besar) besar 

jabus lazln; 

memotong yang 

ii 445 

> wasamudal 

dan 
Samud 

fe ^ G & si' 

fa^abba fasad(a) fthai fa’aksaru fil-bilad(i) t a 9 a >J al-lazma 

maka { 12 } kerusakan dj lalu mereka { 11 } di negeri- melampaui yang 

menimpakan dalamnya banyak berbuat negeri batas 

lS& V2/ ‘TLj oj. Vi/ 

fa’ammal labil-mirsad(i) rabbaka inna 'azab(in) 

maka 1-141 benar-benar Tuhanmu sungguh {13} azab 

adapun 11 “ mengawasi 

ip 45 7# 

sauta rabbuka 'alaihim 

cemeti Tuhanmu atas 

mereka 

akraman(i) rabol fayaqulu wana"amahu fa'akramahu rabbuhu 

Dia telah Tuhanku maka dia dan memberi lalu Dia Tuhannya 

memuliakanku berkata nikmat pad any a memuliakannya 

¥•1 w 

* ^ ^ 

talahu iza mab igsanu 

mengujinya apabila manusia 

3 tf 0 1*1 VJIl 

(j/ljbl lV3 Jjli “i&jj jJCai iTfij Utj 

ahanan(i) rabbi fa yaqOlu rizqahu 'alaihi fa qadara talahu iza mab wa amma 

{16} Dia telah Tuhanku maka dia rezekinya atasnya lalu Dia Dia apabila dan {15} 

1 J menghinaku berkata membatasi mengujinya adapun 1 1 




i ^ \' ' s*\ ^ *> Am ? 77- 

'alafa'amil wala tahadduna yatlm(a) latukrimunal bal kaila 


a fa'amil 
atas memberi 
makan 

*• 


wala tahadduna 
dan kalian tidak 
saling menganjurkan 


{ 17 } 


yatlm(a) 

anak 

yatim 


kalian tidak 
memuliakan 


bahkan sekali-kali 
tidak 


✓*“v 

|z cj 

lamma(n) 

{19} mencampur baur 
(antara halal & haram) 


£ * < s ^ /*\ ^ 


aklal 
(dengan cara) 
makan 


turasa 

harta 

warisan 


wa ta'kulunat 
dan kalian 
memakan 


{18} 


miskln(i) 
orang miskin 


& rSi 


dakkaq 

goncangan 


ardu 

bumi 


Us' ^ Y ^ X - "\ li ^ 

~h?Ji \ n ; UT 


o 

dukkatil iza kaila jamma(n) hubbap mala 

digoncang- apabila sekali-kali /om (yang) (dengan) harta 

' ' ' berlebin; 

«ar 


watuhibbunal 
dan kalian 
mencintai 

li 


ilx, JaEJiS 4; Cj 0" Ts 

safi'an wal-maiaku rabbuka dakka(w) 

berbaris dan Tuhanmu dan f21l 9 oncan 9 an 

malaikat datang x * 

~v?b, >*• *!STT 

ipsanu yatazakkarul yauma'iziy bijahannama 


yaumaizim wajia 

pada hari dan 

itu didatangkan 


{ 22 } 


$affa(n) 

berbaris 


f(kr fl 

{23} kesadaran(itu) 




mwr 

V x 



Jj 

lahuz wa anna 
baginya dan apa 
gunanya 

IJI 

SyoTawi WVni) 


menjadi 

sadar 


pada hari 
itu 


neraka 

Jahanam 





QaTqal-qlt 
KJo^ni 

•iWflwni.* 


iiVWt M»dd Jn'lz :mmfiu4t 

iWA 4 Maritt *»llal'i Taivllnh 
'■ m «l WjiJ ib MbTI*ft i 1 


M*tfd Fnf(| 



89.AL-FAJR 

(Fajar) 


593 






AL-FAJR 

Makkiyyah 
Surah ke-89:30 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 


MEREKA YANG MENENTANG NAB1 
MUHAMMAD SAW. PASTI BiNASA SEPERTI 
UMAT-UMAT DAHULU YANG MENENTANG 
RASUL-NYA 

1. Demi fajar, 

2. demi malam yang sepuluh,^' 

3. demi yang genap dan yang ganjil, 

4. demi malam apabila berlalu. 

5. Adakah pada yang demikian itu terdapat 
sumpah (yang dapat diterima) bagi orang- 
orang yang berakal? 

6 Tidakkah engkau (Muhammad) memperhati- 
kan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap 
(kaum)'Ad? 

7. (yaitu) penduduk Iram (ibu kota kaum 'Ad) 
yang mempunyai bangunan-bangunan yang 
tinggi, 

8, yang belum pernah dibangun (suatu kota) 
seperti itu, di negeri-negeri lain, 

9 dan (terhadap) kaum Samud yang memo- 
tong batu-batu besar di lembah, ■ 

10. dan (terhadap) Fir'aun yang mempunyai 
pasak-pasak (bangunan yang besar), 

1 1 yang berbuat sewenang-wenang dalam 
negeri, 

12. lalu mereka banyak berbuat kerusakan 
dalam negeri itu, 

13. karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti 
azab kepada mereka, 

14. sungguh,Tuhanmu benar-benar mengawasi. 


KEKAYAAN DAN KEMISKINAN ADALAH UJE- 
ANTUHAN BAGI HAMBA-HAMBANYA 

15. Maka adapun manusia, apabila Tuhan 
mengujinya lalu memuliakannya dan membe- 
rinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku 
telah memuliakanku." 

16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu 
membatasi rezekinya, maka dia berkata, 
"Tuhanku telah menghinaku" 908 ) 

17. Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak me¬ 
muliakan anak yatim,' 1: 

18. dan kamu tidak saling mengajak memberi 
makan orang miskin, 

19. sedangkan kamu memakan harta warisan 
dengan cara mencampurbaurkan (yang halal 
dan yang haram), 

20. dan kamu mencintai harta dengan kecin- 
taan yang berlebihan. 

PENYESALAN MANUSIA YANG TENGGELAM 
DALAM KEHIDUPAN DUNIAWI DI HARI KIA- 
MAT 

21. Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncang- 
kan berturut-turut (berbenturan), 

22. dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat ber- 
baris-baris, 

23. dan pada hari itu diperiihatkan neraka 
Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, 
tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. 


906) Malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadan. 
Dan ada pula yang mengatakan sepuluh yang 
pertama dan bulan Muharam termasuk didalamnya 
hari Asyura. Adapula yang mengatakan sepuluh 
malam pertama pada bulan Zulhijah. 

907) Lembah ini terletak di bagian utara Jazirah Arab 
antara kota Madinah dan Syam. Mereka memotong- 
motong batu gunung untuk membangun qedung- 
gedung tempat tinggal mereka dan aaa pula yanq 
melubanqi qununq-gunung untuk tempat tinggal 
mereka dan fempaf berlindung. 

908) Allah menyalahkan orang yang mengatakan 
bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan, dan 
kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang 
tersebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya 
kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Allah bagi 
hamba-hamba-Nya. 

909) Tidak memberikan hak-hak anak yatim dan tidak 
berbuat baik kepadanya. 


















































€ 


594 


90. AL-BALAD 
(Negeri) 



24. Dia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya 
dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk 
hidupku ini" 

25. Maka pada hari itu tidak ada seorang 
pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang 
adil), 

26. dan tidak ada seorang pun yang 
mengikat seperti ikatan-Nya. 

PENGHARGAAN ALLAH TERHADAP MA- 
NUSJA YANG SMANNYA SEMFURNA 

27. Wahai jiwa yang tenang! 

28. Kembaliiah kepada Tuhanmu dengan 
hati yang rida dan diridai-Nya. 

29. Maka masuklah ke dalam golongan 
hamba-hamba-Ku, 

30. dan masuklah ke dalam surga-Ku. 

AL-BALAD^. 

Makkiyyah 

Surah ke-90:20 ayat r - 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

HIDUP MANUSIA PENUH DENGAN PERJU- 
ANGAN 

1. Aku bersumpah dengan negeri ini (Me¬ 
kah), 

2. dan engkau (Muhammad), bertempat di 
negeri (Mekah) ini, 

3. dan demi (pertalian) bapakdan anaknya. 

4. Sungguh, Kami teiah menciptakan manu- 
sia berada dalam susah payah. 

5. Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa 
tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas- 
nya? 

6. Dia mengatakan,"Aku teiah menghabiskan 
harta yang banyak." 

7. Apakah dia mengira bahwa tidak ada se¬ 
suatu pun yang melihatnya? 

8. Bukankah Kami teiah menjadikan untuk- 
nya sepasang mata, 

9. dan lidah dan sepasang bibir? 

10. Dan Kami teiah menunjukkan kepadanya 
dua jalan (kebajikan dan kejahatan). 

11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang 
mendaki dan sukar? 

12. Dan tahukah kamu apakah jalan yang 
mendaki dan sukar itu? 

13. (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba 
sahaya), 

14. atau memberi makan pada hari terjadi 
kelaparan, 

15. (kepada) anakyatim yang ada hubungan 
kerabat, 

16. atau orang miskin yang sangat fakir. 

17. Kemudian dia termasuk orang-orang 
yang beriman, dan saling berpesan untuk 
bersabar dan saling berpesan untuk ber- 
kasih sayang. 

18. Mereka (orang-orang yang beriman dan 
saling berpesan itu) adalah golongan kanan. 

19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat- 
ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. 

20. Mereka berada dalam neraka yang di- 
tutup rapat. 


ASY-SYAM5 

Makkiyyah 

Surah ke-91:15 ayat* ■ ■ 





UZ - El ^ 

7' S' > T N? i ’11 1 

ahad(uw) 'azabahu layu'azzibu fayauma'izil lihayatl 

Mp-. seorang seperti tidak maka pada „ , untuk 

Dun siksaNva menyiksa hari itu {24} hidupku 




vs 

frill 
kembaliiah 


o 

* rv ■ 

{27} 




vv 


m ' r>?i > v*'S\ * 

jIaJI y-U fc 


t 


-Jjbj 5^1 £9 

wamawalad(a) wawalidiw balad(i) bihazal biflum 

dan demi (pertalian) { 2 } negeri dengan bertem- 

anaknya bapak ini pat 


mutma'innah(tu) 
yang 
tenang 


nafsul 

diri 

(jiwa) 


ya ayyatuhan 
Wahai 

IT 


qaddamtu ya laitanl 

aku mengerjakan alangkah baiknya 
(kebaikan) kalau aku 

U Ml 

W •*-' 

{26} 


yaqulu 

dia 

berkata 


ahad(un) 

seorang 

pun 


26 


wasaqahu 

seperti 

ikatan-Nya 


wa layOsiqu 
dan tidak 
mengikat 


jannatT 
ke dalam 


{30} 


surga-Ku 


vvadkhull 

dan 

masuklah 


V 

{29} 


fi'ibadT 
dalam(goiongan) 
hamba-ham ba-Ku 


fadkhull 

maka 

masuklah 


{28} 


ardiyyah(tan) radiyatam ila rabbiki 
dan (dengan hati kepada 

diridhai(Nya) yang) ridha Tuhanmu 



mm 



S) 


4»J 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Ma'ha Pengasih 


Bismiilahir 
Dengan nama Allah 


z' »•<> 

cJlj' 

wa arjta 
dan 
kamu 


{ 1 } 


W*W II ^ ’ 

xx x jZt 

j^t D 

'alaihi y&qdlra lay 

atasnya kuasa tidak 

akan 


>JI 

balad(i) 

negeri 

(Mekah) 


bihazal 

dengan 


’ la uqsimu 
Aku 

bersumpah 


> " xr 


l 7ii\ 


O' S —m 

a! ayaljsabu fi kabad(in) iqsana 

bahwa apakah dia (manusia) {4} dalam susah manusia 
menyangka - u 


_ aKai^^^ _ menyangKa _ ^^^n___ ciptaKan 

l ri (3 i? & 


V*> !•! 

khalaqnal laqad 
(teiah) Kami sungguh {3} 
ciptakan 


ahad(un) yarahu lam 
seorang melihat- tidak 
pun nya 


al ayabsabu lubada(n) malal 

bahwa apakah (manusia) { 6 } yang harta 


menyangka 


banyak 


ahlaktu 
aku teiah 
menghabiskan 


> s,"' /T 

wa hadainahun 
dan Kami teiah me- {9} 
nunjukkan kepadanya 


9 XX X x 


► X X 


O' J*-' 

yaquiu ahod(un) 

dia rci seorang 

berkata 1 5 pun 

“If ^ 




ior 

M SL$ Es 

mal-'aqabahftu) adraka wa ma 
{1 2 } a P a kah jalan yang kamu dan 

*■ mendaki itu _ tahu apakah 


s*/ _ 

wa syafatain(i) wa lisanaw 'ainain(i) . lahu 

dan dua dan lisan {8} dua mata baginya 

bibir 


X> 


\\ 


{ 11 } 


xxxx* 


naj'al a lam 

Kami teiah bukankah {7} 
menjadikan 


* falaotahamal naidainl tl 


T‘HV 


»X» ' 


IT 



’falaqtahamal 
maka ia tidak 
menempuh 

«•! 


rts|dain(il 
(1 Q] dua jalan (kebaikan 
dan keburukan) 


-xxVx.'T fo-' ^ <2\' K A ^ 

\^x>, fUki Jjis 

za maqrabahftin) yatimari zTmasgabah(tiy) fTyaumin ’it'amnn an 


yatimar) 

yang ada hubungan (kepada) anak fiAX terjadi pada 

kprahat yatim *■ 1 kelaparan 


ht amuq 
memberi atau 
makan 


raqabah(tin) fakku 
fi budak memer- 

dekakan 


-E- ii - —& mv- - 

' Ss XS x^i< —» »T 

Ij^al O& JL> -5 jl ‘x'® 


wa tavi'asau amanu 

dan saling beriman 

berwasiat 


minaMazma 
termasuk orang- 
orang yang 


kana 

dia 


summa 

kemudian 


{16} 


za matrabah(tin) 
yang sangat 


miskinaq 

orang miskin 


f7} 

{ 15 } 


'•&S x> & s"\\ > i-r s -' / xx .‘•i 

td-Jj' OV ; jWaJu 


wal-lazina maimanah(ti) a$habul 

dan orang- /•] gl kanan (adalah) 

orang yang golongan 


ula'ika 

mereka 

itu 


{17} 


bil-marhamah(ti) 
dengan kasih 
sayang 


wa tawa$au bi$- 5 abri 

dan saling dengan 

berwasiat kesabaran 




5 ^ / 


IS 






mu’$adah(tun) narum 'alaihim 

api atas 

(neraka) mereka 


f yang tertutup 
x ^ s rapat 


{19} 


masy'amah(ti) 

kiri 


a§l;iabul 

(adalah) 

golongan 


9 > s it 

Isl fi 

hum bi'ayatlna kafaru 

mereka kepada ayat- ingkar 

ayat Kami 



I (Hr 


Mddd SIImIi Tdtvtiah 
Madit W.i]1b MuttaiJl 

M«Ud i 










































































Juz Ke - 30 



^}\ 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmUnir 

Yang Maha Pengasih 


Bismtl!3hir 

Dengan nama Allah 




~+W~ 


I * * 

- - , 

jallaha iza wan-nahari 

13} rnenampak- apa- demi 

1 5 kannya bila siang 


y y y. yt.y - *\ ~y 'C y t ' VtL T" ' ^ 


H- V" 


✓**> ^ ^ 


, , talaha iza wal-qamari 
{2} menginnginya apabila demibulan 


{ 1 } 




wa ma fahaha 
dan pengham- 
parannya 


. -c fV /*> 

v wa ma banaha 
jci dan pembinaannya 
t- 3 -* (yang menakjubkan) 


wal-ardi 

demi 

bumi 


w - 

was-sama'i 

demi 

langit 


wa duhaha wasy-syamsi 

dan sinarnya demi 

pada pagi hari matahari 


lit J& 


{4} 


yagsyaha 
menutupnya 
(dengan gelap) 


iza wal-taili 

apabila demi 
malam 


TJ 

JO t A 

qad 
sungguh 


>s-" r^4 f'A'y 

f ^ I Jl 4 . 4 i A I Ah % 

W BP _ _ 

wataqwaha fujuraha fa'alhamaha 

dan kedurhakaan- maka Dia meng- iyi 

ketakwaannya nya ilhamkan padanya 1 1 




r> r % r i' r' • * > /"*% 

Ujj£ OO- v 2 


samudu 
(kaum) 
$amud 


"1 f. 

O; JO -V- 

kazzabat 


TT 


r*» 


wa ma sawwaha 
dan penyempur- 
naannya 


wa nafsiw 
demi 
jiwa 


{ 6 } 


1 


w , ° *\2y J 

kazzabat dassahS mar) khaba wa qad zakkaha 

telah f-j fj-i mengotorinya orang celaka dan /gi menyucikan- orang beTuntuna 

mendustakan 11 (jiwa) yang sungguh 1 1 nya(jiwa itu) yang y 


~—mw - 

455 

man 


atlaba 


i.'t ^ »>f 

rasulullahi lahum 

utusan Allah kepada 

(Saleh) mereka 


JUi® 4-iJ 

fa qa!a '" asyqaha 
lalu {12} orang yang paling 

berkata celaka di antara mereka 


w 


■* - isi 


izimba'asa 

ketika 

bangkit 


S*\ 

’OV 

{in 




’ fa damdama 
maka menurun- 
kan azab 


fa'aqaruha 
dan mereka 
menyembelihnya 


“HI t w 

'uqbaha wa la yakhafu 
-T1 *11 akibatnya dan Dia 

1 J tidaktakut 


>»>< >/ 

ejiJOsi 

fa kazzabuhu 
maka mereka 
mendustakan nya 


/*N *Z f " 

4-s^-j 

wa suqyaha 

{13} 


v2>* 4^^ 


fa sawwaha 

T141 1 * a * u men y ama- 

1 J ratakannya 


bizambihim rabbuhum 

sebab dosa Tuhan 

mereka mereka 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


V-^5- 

vy 

wal-uqsa 

f’ai dan 

perempuan 


zakara 
Eaki- laki 


<S£ 

khalaqaz 


G 

wa ma 
Yang telah dan demi 
menciptakan zat 


s**%. 

vV' 

{2} 


y. ycly 1 i 

^by v ; <-K^J 

tajalla 
terang 
benderang 


iza wan-nahari 
apabila dan demi ^ j 


yagsya iza wal-laili 

menutup apa- demi 

(cahaya siang) bila 


malam 


v, 




o 4 b*® 

bil-husna wa §addaqa wattaqa a'ta man fa’amma lasyatta 

{5} dengan(pahala) dan ia rci dan memberikan orang maka {4} sungguh 
yang terbaik(surga) membenarkan bertakwa yang adapun berbeda-beda 

jw — wr 


a Kl 


II 


^ 'i.' f' fil" /O '-^Tt 

\A> 0*^*1? Jf- * Hlj 


bil-busna wa kazzaba 
dengan(pahala) dan ia 
yang terbaik(surga) mendustakan 


{8} 


wastagna bakhila mam waamma 

dan merasa kikir orang dan 

cukup yang adapun 


{7} 


-yusra fasanuyassiruhu 

pada yang maka Kami akan 
mudah memudahkannya 


'alaina inne 
atas sungguh m ii 
K ami 11 ** 


taradda iza maluhu 'anhu yugni wa ma lil-'usra 

ia telah apabila harta- darinya mencu- dan r-i /v» pada yang 

.t |U * sulit 


binasa 


nya 



- w 

Id 

fa'anzartukum 
maka Aku per- 
ingatkan kalian 


kupi 


S~\ * > 

wal-ufa 

{13} £ a 


• j$a u a: 


“W 


fa sanuyassiruhu 
maka Kami akan 
memudahkannya 


W 

{9} 


lal-akhirata 

akhirat 


lana 

bagi 

Kami 


wa inna 
dan 

sungguh 


* vr * 


i* > 

lal-huda 


*♦ S^uh.ifi 
MTtlrt? 

■Ag urinal* 


(«► 

tdyaiT* 

t j-V Pn r •, 


Madd SitsSi Tawlfas*® 
Maclcl Muthwtf 

.c Madtl 

Madd f-arc) 


.. 


EW£% 

bifagwaha 
dengan melampaui 
batas 


iiiiC 

naqatallahi 
(biarkanlah)unta 
betina dart Allah 



sa'yakum inna 
usaha sungguh 
kalian 


WW - VM - V9 ---'- 

y'y <, y.i yts >*' s' i*>?» <>*'’>''< /“Tv £ 




f 121 (Y an 9 mem beri) 
* 1 ^ petunjuk 


91.ASY-SYAMS 

IMatahari) 


595 




Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

MANUSIA DIILHAMI ALLAH JALAN YANG 
BAIK DAN YANG BURUK 

1. Demi matahari dan sinarnya pada pagi 
hari, 

2. demi bulan apabila mengiringinya, 

3. demi siang apabila menampakkannya, 

4. demi malam apabila menutupinya (gelap 
gulita), 

5. demi langit serta pembinaannya (yang 
menakjubkan), 

6. demi bumi serta penghamparannya, 

7. demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan) 
nya, 

8. maka Dia mengilhamkan kepadanya 
(jaian) kejahatan dan ketakwaannya, 

9. sungguh beruntung orang yang menyu- 
cikannya (jiwa itu), 

10. dan sungguh rugi orang yang mengo¬ 
torinya. 

11. (Kaum) Samud telah mendustakan (ra- 
sulnya) karena mereka melampaui batas 
(zalim), 

12. ketika bangkit orang yang paling celaka 
di antara mereka, 

13. lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada 
mereka, "(Biarkanlah) unta betina dari Allah 
ini dengan minumannya." 

14. Namun mereka mendustakannya dan 
menyembelihnya, karena itu Tuhan membi- 
nasakan mereka karena dosanya, lalu dira- 
takan-Nya (dengan tanah). 

15. Dan Dia tidak takut terhadap akibatnya. 




AL-LAIL 

Makkiyyah 
Surah ke-92:21 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

USAHA MANUSIA BERANEKA RAGAM, 
YANG TERPENTING IALAH MENCARI KERI- 
DAAN ALLAH 

1 - Demi malam apabila menutupi (cahaya 
siang), 

2. demi siang apabila terang benderang, 

3. demi penciptaan laki-laki dan perempuan, 

4. sungguh, usahamu memang beraneka 
macam. 

5. Maka barang siapa memberikan (hartanya 
di jaian Allah) dan bertakwa, 

6. dan membenarkan (adanya pahala) yang 
terbaik (surga), 

7. maka akan Kami mudahkan baginya jaian 
menuju kemudahan (kebahagiaan). 

8. Dan adapun orang yang kikir dan merasa 
dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) 

9. serta mendustakan (pahala) yang terbaik, 

10. maka akan Kami mudahkan baginya 
jaian menuju kesukaran (kesengsaraan). 

11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya 
apabila dia telah binasa. 

12. Sesungguhnya Kamilah yang memberi 
petunjuk 

13. dan sesungguhnya milik Kamilah akhirat 
dan dunia itu. 

14. Maka Aku memperingatkan kamu de¬ 
ngan neraka yang menyala-nyala. 














































4 


596 


93. AD-DUHA 

(Waktu Matahari 
Sepenggatahan Na'k 




15. yang hanya dimasuki oleh orang yang paling 
celaka, 

16. yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling 
(dari iman). 

17. Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang 
paling bertakwa, 

18. yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) 
untuk membersihkan (dirinya), 

19. dan tidak ada seorang pun memberikan suatu 
nikmat padanya yang harus dibalasnya, 

20. tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena 
mencari keridaanTuhannya Yang Mahatinggi. 

21. Dan niscaya kelakdia akan mendapat kesenangan 
(yang sempurna). 


AD-DUHA 

Makkiyyah 
Surah ke-93 :11 ayat 


Dengan noma Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

BEBERAFA NIKMAT YANG DIANUGERAHKAN KE¬ 
PADA NABI MUHAMMAD SAW. 

1. Demi waktu duha (ketika matahari naik sepeng- 
galah), 

2. dan demi malam apabiia telah sunyi, 

3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) 
dan tidak (pula) membencimu, 910 ) 


Asbabun Nuzul ayat 1-3 


Dan Jundub bahwa Rasululiah Saw merasa 
kurang enak badan sehingga beliau tidak shalat 
malam selama satu atau dua malam Seorang 
wanita datang kepada beliau seraya berkata, ”Hai 
Muhammad 5 aku melihat setanmu (yang dimaksud 
Jibni) telah memnggalkanmu” Maka Allah Swt. 
menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa Allah 
Swt tidak akan membiarkan Nabi Saw. dan tidak 
membencinya. (HR Bukhari Muslim) 

4. dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik 
bagimu dari pada yang permulaan. 911 ) 

5. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan 
karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi 
puas. 

6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang 
atim, lalu Dia melindungi(mu). 

f . Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang 
bingung, 12 ) lalu Dia memberikan petunjuk. 

8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang 
kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 

9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau 
berlaku sewenang-wenang. 

10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, 
janganlah engkau menghardik(nya). 

11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah 
engkau nyatakan (dengan bersyukur). 



y; 




ASY-SYARH 

Makkiyyah 
Surah ke-94: 3 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

PERINTAH ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD 
SAW. AGAR TERUS BERJUANG DENGAN 1KHLAS 
DANTAWAKAL 

1. Bukankah kami telah melapangkan dadamu 
(Muhammad)? 

2. dan Kami pun telah menurunkan bebanmu 
darimu, 

3. yang memberatkan punggungmu, 

4. dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu^ 14 ) 
bagimu. 

5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada ke- 
mudahan, 

6. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

7. Maka apabiia engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah belcerja keras (untuk urusan yang 
lain),91* 

8. dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 

910) Ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw. 
terhenti untuk sementara waktu, orancj-orang musyrik 
berkata, "Tuhannya (Muhammad) telah meninggalkannya dan 
benci kepadanya." Maka turunlah ayat ini untuk membantah 
perkataan orang-orang musyrik itu. 

911} Akhir perjuangan Nabi Muhammad saw. itu akan 
menjumpai kemenangan-kemenangan,sedang permulaannya 
penuh dengan kesulitan-kesulitan. Ada pula sebagian mufasir 
yang mengartikanak/i/raf dengan "kehiaupan akhirat" beserta 
segala kesenangannya dan Ota dengan arti "kehidupan dunia". 
912) Kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak 
bisa dicapai olen akal. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada 
Nabi Muhammad saw. 

913} Kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad saw. 
dalam menyampaikan risalah. 

914} Meningqikan derajatdan mengikutkan namanya dengan 
nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan taat kepada 
Nabi termasuk taat kepada Allah. 

915) Sebagian mufasir menafsirkan apabiia engkau 
(Muhammad) telah selesai berdakwah maka beribadanlah 
kepada Allah; apabiia engkau telah selesai melaksanakan 
urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat dan ada lagi 
yang mengatakan, "Apabiia telah mengerjakan salat maka 
berdoalah" 


O'. 

wa sayujannabuhal 
dan akan dijauhkan 
daripadanya 


{16} dan berpaling 
1 J (dari keimanan) 


<X 

0 ■ X- X' 






aJU &J 3 


JW\ 


'iqdahu li'ahadin wa ma yatazakka malahO yu'ti al-lazT 

disisinya karena dan {18} (untuk) menyucikan hartanya ia mem- yang 

seorangpun tidak (dirinya) berikan 


w 

VX 

atqa 

{17} orang yang 
sangat takwa 


{ 21 } 


yarda wa lasaufa a'la rabbihil wajhi (ihKiga'a illab tujaS min ni'matiri 


ia mendapat kepuasan dan sungguh 
(yang sempurna) kelak 


{20} Yang Tuhan- keri- ia mencari kecuali {19}(yang harus) di dari suatu 
MahaTinggi nya dhaan balas (kepadanya) nikmat 







>31 


rahlm 

Maha Penyayang 




rabmSnir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 




/A/ 


'V v 1 


V jp Di iSy* 


ill 


qala wa ma rabbuka ma wadda'aka 
benci dan Tuhanmu tidak meninggalkan {2} 
(kepadamu) tidak_kamu 


saja. iza wal-laili 

telah apabiia dan demi 
sunyi malam 


{ 1 } 


wad-d oh a 
Demi waktu 
puha 


six#* 3 J % Xb% 


rabbuka 

Tuhanmu 


yu'tlka 

memberimu 


wa lasaufa 
dan sungguh 
kelak 


{4} 


minai-ula 
dari yang 
permulaan(dunia) 


laka khairul wa lal-akhiratu 
bagimu lebih dan sungguh yang 
baik 


kemudian (akhirat) 




mwww - u ,— »w - 

dailan wawajadaka fa'awa yatiman yajidka alam fa tarda 

sesat dan Dia mendapati {6} lalu Dia melindungi (sebagai) Dia mendapati bukankah {5} maka kamu 

(bin-iumi) kamu ^^(kamu) seoran.j yatm^ kamu(Muhammad)fediftuas 


^ 1 »XX 


T-r 


fa la taqhar yatlma 

maka jangan kamu berlaku anak 
sewenang-wenang_yatim 


vi - 

Did 

fa'ammal fa'agna 

maka {8} lalu Dia memberi 

adapun kecukupan 


VJ 


- s.ssss s > 


miskin c * an mendapati {7} lalu Dia memberi 
kamu petunjuk 


wa wajadaka 


fa had a 


m 


£. 9 0 s s 


X ^x 

&}J 


fa ftaddis rabbika 
/i'll maka hendaklah Tuhanmu 
1 J kamu ceritakan 


fit; © 5J2 ji CS 0 

bini'mati wa amma fala tanhar 'sfa'ifa 

dengan dan { 10 } 


wa ammas 


nikmat 


adapun 


fala tanhar 

maka jangan orang dan /9J 

minta-minta adapun 


kamu hardik 







rshim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


4M 

Bismillahir 
Dengan nama Allah 


~ ^ r a - x t ^» 

c^jii vj.' jijjj 


al-iazT 

yang { 2 } 


wizrak(a) 

beban 

kamu 


'angka 

darimu 


,x» XXX *^X. Xt-T SSI 


-*W~ 


wa wada'na 
dan Kami 
turunkan 


5adrak(a) 
{ 1 } dadamu 

(Muhammad) 


laka nasyrah alam 

bagi kami bukankah 

kamu melapangkan 


jj, 1 old D*3jJ 


~vur 


XX X 

£ ■ 


inna yusra(n) ma'al-'usri 

sesung- {5} . (ada) beserta 

guhnya kemudahan kesulitan 




fa'inna zikrak(a) 

maka {4} sebutan 
sungquh kamu 


w 


c-^ld QjJlj v . Db Vi/ 


laka wa rafa'na 
bagi dan Kami 

kamu tinj-.iikan 


v y Jjj-Qj? ! 

zahrak(a) angqada 

{3} punggung memberat- 

kamu kan 




fargab wa ila rabbika 

maka kamu dan kepada 

berharap Tuhanmu 

Th iA*. 


farj^ab 


faragta fa’iza 



{71 tetap bekerja kamu telah maka 
keras selesai apabiia 


yusra(n) ma'ah'usri 

{ 6 } (ada) beserta 

kemudahan kesulitan 



JaTat rm»r-fas5l 

I Ma *«U L,l«c, 







































































rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


0 


amin(i) 

{ 3 } yang aman 


M\ 

** * 

baladil 

negeri 

{Mekah) 


lJUbj 

wa hazal 
dan demi ini 


' 

{ 2 } 


"W 


safilln(a) asfala 

dari tempat paling 

terendah {neraka) rendah 




V# 

>) 

radadnahu summa 
Kami kembali- kemu- 
kan dia dian 


/TV 


wa turi sTnTn(a) 
dan demi 
gunung sinai 

ti» : 


a} 

VJf 




waz-zaitun(i) wat-tmi 

dan (buah) demi 

zaitun (buah tin) 

war 




{4} 


taqwim(iq) 

bentuk 


ijlg 15:1 2 j' 


fi ahsani 
dalam 

sebaik-baiknya 


iqsana 

manusia 


khalaqnal laqad 
Kami telah sungguh 
menciptakan 


* A 
{ 6 } 


gairu mamnun(in) ajrun 
tidak pahala 

terputus-putus 


falahum 
maka bagi 
mereka 


salihati 

kebajikan 


wa'amilus 

dan 

mengerjakan 


amanu 

beriman 


lazina 

orang-orang 

yang 


Ml 

dial 


{5} 


bakimin(a) bi'abkamil alaisallahu bid-dTn(i) 

{ 3 } para hakim paling adil 


JjO 

ba'du 


Li 


bukankah 

Allah 


yukazzibuka fama 
ryi terhadaphari sesudah (adanya (yang membuat) maka 
1 1 pembalasan bukti-bukti nyata) dia mendustakanmu apakah 



rahim 

Maha Penyayang 

V>l 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 


- 14 _ *•» »w T7'I “ w 

4s ss$ $ 4-\ m 


wa rabbukal iqra 1 
dan bacalah 
Tuhanmu 

M 


s* 

mm ataqim) 

(■• 5-1 dari segumpal 
w darah 


insane kbaloqal khalaq(a) 

manusia Dia men- m ■> mencip- 

ciptakan 1 s takan 


iazT rabbikal bismi 

Yang Tuhanmu dengan 
nama 


iqra 

bacalah 


Si 3f©> jit '% 

; I 1 H" __/ J _ u ZL Ia iu iMAnnn MA 1 Ull A ^ 1 I nm *1 “ll_t'S h Tl "5 L r r"5 m (I 


innal kaila ya'lam ma lam iqsana 'allamat 

sungguh sekali-kali rci dia apayang manusia Dia 

tidak 1 5 ketahui tidak 

W 


ajarkan 


bii-qalam(i) 'allama al-lazT 
sax dengan mengajar yang 


akram(u) 
{3} yang sangat 
mulia 


/*\ fi*"'\i ”, /T >k ""♦'T / TV' 'T.vt - n 

\A/' jPcij. oj. 45*^1 aij L)1 oL3jl. 

ara'aital nip ila rabbikar inna (is)tagna ra'ahus ar layatga ipsana 

apakah {oi tempat kepada sesung- S7\ serba ia me- karena {6} benar-benar manusia 

kamu lihat 1 J kembali Tuhanmu guhnya cukup lihatnya melampaui batas 






W *1 


jA j' di 

amara au 'alal-huda kana ing ara'aita 5 alla iza abdan /an ha laiT 

diame-atau { 11 } berada pada pe- dia (orang yang jika apakah { 10 } dia ketika seorang hamba w melarang orang 
nyuruh tunjuk (yang benar) dilarangitu) kamu lihat shalat (Muhammad) _ yang 

# 0 % 'Mh% % 4 ni^ 02 pi l 


la'il kaila yara bi'annallaha ya'lam alam wa tawalia kazzaba ing ara'aita brt taqwa 

sungguh sekali-se- {14} Dia bahwa sung- dia apakah {13} dan dia jika apakah {12} dengan 

jika kali tidak melihat guh Allah tahu tidak berpaling mendustakan l '=‘ m " lihat h«rtai««a 


w 


wr 




Su j\_j pU—b s'v _ ajj ‘ I-a °!Sl ^ it 

nadiyah(u) falyad'u khati’ah(tin) kazibatin na 5 iyating bin-nasiyah(ti) lanasfa'am yaptahi 

kaumnya maka biarkan ri (dan) pendusta ubun-ubun {1 ->l dengan ubun- pasti kami dia 

inii *■ 1 u -> durhaka ubunnya (api neraka) tarik berhenti 


dia memanggil 


waqtarib 

f 1 9 } c * an dekatkanlah 
1 ** (dirimu kepada-Nya) 


vs/asjud 

dan bersujudlah 
(kepada Allah) 






V^/ 


la tuti'hu 
janganlah kamu 
patuh kepadanya 


kaila zabaniyah(ta) 

sekali-kali r-i oi Zabaniyyah 



sanad'uz 

kelak Kami 
memanggil 

• • /.i >5 

Wbiild SlUh T^vyllcili 
Miiclirl WiiJUt Mucin?it 

}r/uiM. 

!*J f mq 


{ 17 } 


■f$K 






Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

MANUSIA D1CIPTAKAN DALAM BENTUK YANG 
SEBAIK-BAIKNYA 

1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,916) 

2. demi gunung Sinai,^?) 

3. dan demi negeri (Mekah) yang aman ini. 

4. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya, 

5. kemudian Kami Kembalikan dia ke tempat yang 
serendah-rendahnya, 

YANG MENJADI POKOK KEMULIAAN MANUSIA 
IALAH IMAN DAN AMALNYA 

6. kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan; maka mereka akan 
menaapat pahala yang tidak ada putus-putusnva. 

7. Maka apa yang menyebabkan (mereka) 
mendustakanmu (tentang) nari pembalasan se- 
telah (adanya keterangan-Keterangan) itu? 

B Bukankan Allah Hakim yang paling adil? 


AL-'ALAQ 

Makkiyyah 
Sumh ke-96:19 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

MEMBACA DAN MENUL1S ADALAH KUNCIILMU 
PENGETAHUAN 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Mahamulia. 

4- Yang mengajar (manusia) dengan pena. 

5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 

MANUSIA MENJADI JAHAT KARENA MERASA 
CUKUP 

6. Sekali-sekali tidak! Sungguh, manusia itu benar- 
benar melampaui batas, 

7. apabila melihat dirinya serba cukup. 

8. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat 
kembali(mu). 

9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang 
melarang? 

10. seorang hamba ketika dia melaksanakan 

salat, 918) 

11. bagaimana pendapatmu jika dia (yang dila- 
rang salat itu) berada di atas kebenaran (petunjuk), 

12. atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? 

13. Bagaimana pendapatmu jika dia (yang me¬ 
larang) itu mendustakan dan berpaling? 

14. Tidakkahdiamengetahuibahwasesungguhnya 
Allah melihat (segala perbuatannya)? 

15. Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak 
berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik 
ubun-ubunnya (ke dalam neraka), 

16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan 
dan durhaka. 

17. Maka biarlah dia memanggil golongannya 
(untuk menolongnya), 

18. Kelak Kami akan memanggil Malaikat 
Zabaniyah (penyiksa orang-orang yang berdosa), 

19. sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepa¬ 
danya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu 
kepada Allah). 


Asbabun NuiuJ ayat 6-19 


Dan Abu Hurairah bawhaAbu Jahl berkata, ’’Apakah 
Muhammad meletakkan mukanya ke tanah (sujud) di 
hadapan kamuKetika itu orang memhenarkannya. 
Selanjutnya Abu Jahl berkata, ”Demi al Lata dan al 
Uzzah, sekiranya aku melihat dia sedang berbuat 
demikian, akan aku injak batang lehemya dan 
kubenamkan mukanya ke dalam tanah” Ayat-ayat 
mi turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. (HR 
Ibnu al Mundzri) 


916) Yana dimaksud dengan T in" oleh sebagian 
mufasir ialah tempat tinggal Nabi Nuh a.s., yaitu 
Damaskus yang banyak tumbuh pohon Tin; dan 
"zaitun" ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh 
zaitun. 

917) Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa a.s. 
menerima wahyu. 

, 918) Yang melarang adalah Abu Jahal dan yanq 
dilarang ialah Rasulullah. Tetapi usaha ini tidak 
berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang 
menakutkannya. Setelah Rasulullah selesai salat, 
disampaikannya berita itu kepada Rasulullah. 
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalau Abu Jahal 
berbuat demikian, niscaya dia akan dibinasakan oleh 
malaikat." 

























































■€ 


598 


97. AL-QADR 
(Kemuliaan) 




AL-QADR 

Makkiyyah 
byrah ke-97:5 ayai 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

KEMULIAAN LAILATUL QADAR 

1. Sesungguhnya Kami telah menurunkan- 
nya (Al-Qur'an) pada malam qadar.919) 

2. Dan tahukah kamu apakah malam kemu¬ 
liaan itu? 

3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 
seribu bulan. 

4* Pada malam itu turun para malaikat dan 
Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk 
mengatur semua urusan. 

5. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit 
fajar. 







,-BAYYINAH 

Madaniyyah 
rah ke-98: 8 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang . 

AHU KITAB BERPECAH BELAH MENGHA- 
DAPI NABI MUHAMMAD SAW. 5EDANG 
AJARAN YANG DIBAWANYA ADALAH 
WAJAR 

1. Orang-orang yang kafir dari golongan 
Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak 
akan meninggalkan (agama mereka) sampai 
datang kepada mereka bukti yang nyata, 

2. (yaitu) seorang Rasul dari Allah 
(Muhammad) yang membacakan lembaran- 
lembaran yang suci (Al-Qur'an), 

3. di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang 
lurus (benar).920) 

4. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang 
Ahli Kitab melainkan setelah datang kepada 
mereka bukti yang nyata. 

5. Padahal mereka hanya diperintah me- 
nyembah Allah, dengan ikhlas mentaati- 
Nya semata-mata karena (menjalankan) 
agama, dan juga agar melaksanakan salat 
dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
itulah agama yang lurus (benar).92i) 

6. Sungguh, orang-orang yang kafir dari go¬ 
longan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik 
(akan masuk) ke neraka Jahanam: mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka 
itu adalah sejahat-jahat makhluk. 

7. Sungguh, orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah 
sebaik-baik makhluk. 

919) Malam qadar mempunyai beberapa arti, 
diantaranya malam kemuliaan, karena pada malam itu 
permulaan diturunkannya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz 
kepada Nabi Muhammad saw. 

920) Isi kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi 
seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang murni. 

921) Lurus, berarti jauh dari syirik dan jauh dari 
kesesatan. 


rahim rahmanir 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih 

ira t 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


T>V 

* 


- WW VM 

> ) V.' 


~ *1 

• r* jJuiJI Sp yXi6\ 

'''qadr(i) ma lailatul adraka wama qadr(i) fMailatil aqzalnahu inna 

r^-i kemuliaan apakah kamutahu dan r 1 -> kemuliaan pada telah menurun- sungguh 

t^t malam apakah malam kannya(AI-Qur'an) Kami 

vj - — - ~ wr~ - war- 

9 0 y .. 


a$CJUI y-r* ^'02 a yyS\ 




war-rub u 
dan RUh 
(Jibril) 


mala'ikatu 

malaikat 


tanazzalul 

turun 


{3} 


syahr(in) 

bulan 


min alfi 
dari seribu 


kbairum 
adalah 
lebih baik 


qadri 

kemuliaan 


lailatul 

malam 


A (i 3 - ^ Sot ^ ^ 


- XmS' 

fajr(i) matla'il hatta hiya salam(un) 

fajar terbit hingga ia (malam sejahtera on 

itu) w 


amr(in) ming kulli rabbihim 
urusan- dari Tuhan 

urusan segala mereka 


bi'izni 
dengan 
izin malam itu 


fiha 

pada 





& & - k 


rahim rahmanir Bismillahir 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih Dengan nama Allah 


— w ---> 

3^ s4$J' # & $ 


muqfakkTna 
meninggalkan 
(agama mereka) 


wal-musyrikTna 
dan orang-orang 
musyrik 

“H 


kitabi 

Kitab 


min ahlil 
dari ahli 


kafaru 

kafir 


17 


lazTna 

orang-orang 

yang 


yakunil 

ada 


lam 

tidak 


Sj Ijhj 4^0* oy*J 'yV/ <J*- 

mutahharah(tan) suhufam yatlu minallahi rasulum bayyinah(tu) ta'tiyahumul hatta 

SOX yang suci lembaran- dia dari Allah seorang Rasul .mi bukti datang pada hingga 

rai.rtiir'ani lembaran membaca WnhammaHi 1 * 


(Al-Qur'an) 


(Muhammad) 


Uj c-iS 

Ilia kitaba utul lazTna tafarraqal wa ma qayyimah(tun) kutubur 

kecuali kitab diberi orang-orang berpecah dan roi yang lurus kitab-kit; 

_yang _ belah _ tidak *■ J 

yj Si Mi ^ S'\\ r 


mukhlisina liya'budullaha 

dengan supaya mereka 

memurnikan menyembah Allah 


utul lazTna tafarraqal wa ma qayyimah(tun) kutubung fiha 

diberi orang-orang berpecah dan roi yang lurus kitab-kitab di dalam- 

vanq belah tidak ■* nya 

--— - —-- 

9S 

umiru wama bayyinah(tu) 'maja’athumul mim ba'di 

mereka dan {4} bukti yang apa yang datang setelah 

diperinta h tidak nyata _ pada mereka 


ilia 

kecuali 


: m 

x l4 > ' ' i x ^ \ / it t >9 


dTnul wazalika 

agama dan demikian 
itu 

zakata wayu’tuz §alata woyuqTmus hunafa’a dTna lahud 

zakat dan shalat dan mereka (dan) condong kepada ketaatan pada-Nya 

menunaikan mendirikan agama yang lurus (agama) 





o\ 

im * 

W 

✓ «♦ 

wal-musyrikTna 
dan orang-orang 
musyrik 

kitabi min ahlil 

kitab dari ahli 

kafaru 

kafir 

lazTna 

orang-orang 

yang 

innai 

sesung¬ 

guhnya 

{5} 

qayyimah(ti) 
yang lurus 


i 

v * s\ * ^ • 

innai 

sesung- fg} 

guhnya 


i “ WM & . »» 

V ^ /a 

* _ fiha khalidlna iahannama ft nari 


bariyyahfti) 

makhluk 


syarrul 

seburuk- 

buruk 


uia'ika lulm 
mereka itu 




7^2 


fiha 

di dalam- 
nya 


khalidlna 

mereka 

kekal 


jahannama fT nari 

Jahanam dalam 

neraka 


V 

bariyyah(ti) 
{7} makhluk 


khairul 

sebaik-baik 


uia’ika hum 
mereka itu 


salibati 

kebajikan 


wa'amilu? 
dan mereka 
berbuat 



EsmMl**' ikiifiv 
—' Syafawi 

I mrJt 1 ■ { I :\ l » 





QafcialaK 

icSgtam 

Ollt*ounah. 

lh, 

Muta 


amanu lazTna 
beriman orang-orang 
yang 

. i ■... 


MuOtl Jj^r munfas 

tl Vtl(*h Tnwllih 
M^dcJ WAjib MMTlnail 

•9 Mdrful 

f «iq 







































































uuU 


khalidlna anharu 

mereka sungai- 

kekal sungai 


.x *#» 

mintahtiha) 

dari 

bawahnya 


HW H - IT 

Zfi 9-* &+? 

tajrT 'adniq jannatu 

(yang) 'Adn (berupa) 

mengalir_surga 


W 

'inrta rabbihim ’ iaza’Lihum 


'iqda rabbihim 
di sisiTuhan 
mereka 


jaza’uhum 

balasan 

mereka 


/-“N 


4»J ^ 

'anhf.ii !*/.-> i-a/Hi"! <'anhnm ratfiyaiiahu abada(n) fiha 

Allah ridha selama- di 

lamanya dalamnya 


rabbah(u) khasyiya 
fftl Tuhannya (yang) 

1s takut 


liman zalika 'anh(u) wa radu ’'anhum 
bagi orang demikian terhadap- dan mereka terhadap 
yanq itu Nya ridha 


mereka 


<i-S» i»i - h 


rahim 

Maha Penyayang 


rahmSnir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 


Q[j&\ 

asqalaha 

beban 

beratnya 



■a& j&\ M ij] 


bumi 




ziizalaha 
(dengan sekuat) 
guncangannya 


ardu 

bumi 


‘V ^ 7 T < > *"4i •. /*N 


akhbaraha 

beritanya 


tubaddisu 

ia(bumi) 

menceritakan 


yauma iziq 
pada hari 
itu 


’dC 

ma laha 


rai apa yang terjadi 
1 * padanya 


mm — 

oQ'/i 

srisanu 

manusia 






tsliil 


asytatai 
dengan ber- 
kelompok-kelompok 


- ” - H 7^ 

jii 

nasu ya$durun yauma'iziy iaha 

manusia keluar pada hari ^ 5 } padanya 


11 “ 


(dari kubur) 


itu 


TT 


'ws<z *' z' \ V’A \T > \ 

iA.;.... ^-iin mirntk wVm-al fn m-ai/ '' a ^" * a'mala hi im jjyyj'au 


khairay zarratin 

(dari) zarrah 

kebaikan 


misqala 

seberat 


ya'mal 

mengerjakan 


fa may 
maka barang rg-i 

ciarta wann ■* 


a'malahum 

amal-amal 

mereka 


*J - 

yarah(u) 
roi niscaya dia 
1 * melihatnya 


ur 



ir 


TiT 


untukdiperhatikan 
kepada mereka 


oji J-* — *J o^J 


zarratip 

zarrah 


misqala 

seberat 


ya'mal 

mengerjakan 


wa may 

dan barang 171 
siapa yang 1 5 


<' ' 
*J-4 

yarah(u) 
niscaya dia 
melihatnya 



& A! 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


WI-l — 

i-s&fc 

^subhii(n) fal-mugirati 

pada waktu dan yang 

subuh menyerang 


jm . «v~ 




{ 2 } 


sav' T\ 


or 


qadba(n) 

(bunga) 

api 


fal-muriyati 
dan(kuda) yang 
memercikkan 


/-% 

* \ 


{1} 


innal 


Of" 

jam^fn) 


Jo 

» 

bihl 


M—Tjr-BT 

^ \~'"r 

7 * 3, 1 V 7 * J * 3j 

fa wasatna naq'a(q) 


M M 

yf 

dabba(q) 

(dengan) 

terengah-engah 


- > 


wal-'adiyati 
demi(kuda) yang 
berlari kencang 


iqsana 

manusia sesung- { 5 } kumpulan dengannya lalu ia menyerbu { 4 } 
guhnya 1 J (musuh) ke tengah 


t 

bihi 


¥¥ 

< . 

4-> 

wa innaSnu 
dan sesung- 
guhnya dia 




<s, ^ O c V vt ^.,1 v 
• v . -%-J 


— V« — 

ajjj 

wa innahu 


debu dengan- sehingga ia {3} 
nya menerbangkan 




t 



zulzilatii ds& 

digoncang- apabila 

kan 


^ bj 

wa qalal 
dan | 2 | 

berkata 1 5 


cTJ’ — ob 

auba rabbaka bi’anna 

telah Tuhanmu karena 

mewahyukan sungguh 


A 


d\j 


'Stf o 

DyU ‘O' 

fa’asarna 



99. AZ-ZALZALAH 

(Kegoncangan) 


599 





8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka 
ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka 
dan mereka pun rida kepada-Nya. Yang 
demikian itu adalah (balasan) bagi orang 
yang takut kepada Tuhannya. 


AZ-ZALZALAH 

Madanryyssh 
Surah ke-99; 8 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

DI HARI BERBANGKIT MANUSIA MEUHAT 
BALASAN PERBUATANNYA BIARPUN YANG 
SEBESAR ZARRAH 

1 . Apabila bumi diguncangkan dengan gun- 
cangan yang dahsyat, 

2. dan bumi telah mengeluarkan beban- 
beban berat (yang dikandung)nya, 

3. dan manusia bertanya, "Apa yang terjadi 
pada bumi ini?" 

4. Pada hari itu bumi menyampaikan beri~ 
tanya, 

5. karena sesungguhnyaTuhanmu telah me- 
merintahkan (yang demikian itu) padanya. 

6. Pada hari itu manusia keluar dari kubur- 
nya dalam keadaan berkelompok-kelom- 
pok, 922 ) untukdiperlihatkan kepada mereka 
(balasan) semua perbuatannya. 

7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan 
seberat zarrah , niscaya dia akan melihat 
(balasan) nya. 

8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan 
seberat zarrah , niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. 


AL-'ADIYAT 

Makkiyyah 
Surah ke-100:11 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

MANUSIA MENJADI KIKIR KARENA TA- 
MAKNYA KEPADA HARTA 

Demi kuda perang yang berlari kencang 
terengah-engah, 

Z dan kuda yang memercikkan bunga api 
(dengan pukulan kuku kakinya), 

3. dan kuda yang menyerang (dengan tiba- 
tiba) pada waktu pagi, 

4. sehingga menerbangkan debu, 

5. lalu menyerbu ke tengah-tengah kum¬ 
pulan musuh, 

6. sungguh, manusia itu sangat ingkar, (ti- 
dak bersyukur) kepada Tuhannya, 

7* dan sesungguhnya dia (manusia) menyak- 
sikan (mengakui) keingkarannya, 

8. dan sesungguhnya cintanya kepada harta 
benar-benar berlebihan. 

9. Maka tidakkah dia mengetahui apabila 
apa yang di dalam kubur dikeluarkan, 

922} Ada yang beruntung dan ada yang celaka. 



































































Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 

ORANG YANG TIMBANGAN PERBUATAN- 
NYA RINGAN DAN BERAT Dl HARI KIAMAT 

1. Hari kiamat, 

2, Apakah hari kiamat itu? 

3* Dan tahukah kamu apakah hari kiamat 
itu? 

4. Pada hari itu manusia seperti laron yang 
beterbangan, 

5. dan gunung-gunung seperti bulu yang 
dihambur-hamburkan. 

6. Maka adapun orang yang berat tim- 
bangan (kebaikan)nya, 

7. maka dia berada dalam kehidupan yang 
memuaskan (senang). 

8. Dan adapun orang yang ringan tim- 
bangan (kebaikan)nya, 

9. maka tempat kembalinya adalah neraka 
Hawiyah. 

10. Dan tahukah kamu apakah neraka Ha¬ 
wiyah itu? 

11. (Yaitu) api yang sangat panas. 


AT-TAKASUR 

Makkiyyah 
Surah ke-102 * 8 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 

ANCAMAN ALLAH TERHADAP ORANG 
YANG LA LAI DAN BERMEGAH-MEGAHAN 

1. Bermegah-megahan telah melalaikan 

kamu, 923) 

2. sampai kamu masuk ke dalam kubur. 

3. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 

4. kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu 
akan mengetahui. 

5. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu menge¬ 
tahui dengan pasti, 

6. niscaya kamu benar-benar akan melihat 
neraka Jahim, 

7. kemudian kamu benar-benar akan meli- 
hatnya dengan mata kepala sendiri, 

8. kemudian kamu benar-benar akan dita- 
nya pada hari itu tentang kenikmatan (yang 
megah di dunia itu). 




923) Bermegah-megahan dalam soal banyak anak, 
harta, pengikut, kemuliaan, dan sebagainya, telah 
melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah. 


rahTm 

Maha Penyayang 

1 h — ~i 

rahmanir Bis m ilia hir 

Yang Maha Pengasih Dengan nama Allah 

<*)u>ys\ Zj 

mal-qari'ah(tu) adraka wa ma 

apakah hari kamu tahu dan 

Kiamat itu apakah 

/"“n ^ 4 ^ 

axgUiJIU 

mal-qari'ah(tu) 

cy\ apakah hari 

1 J Kiamat itu 

V > X > 

4 ^ _Jaj 1 

al-qari'ah(tu) 

{1 } (yaitu) 

hari Kiamat 

mabigift) kal-farasyil nasu 

{4} yang seperti laron manusia 

berterbangan 

fJi ( 4 / 

yakdnun yauma 

menjadi (yaitu) fai 

hari 1 5 

» A r mm 

bli 

fa'amma marjfusy(i) 

maka { 5 } yang dihamburham- 

adapun 1 J burkan 

kal-'ihrril jibaiu wa takunul 

seperti bulu gunung-gunung dan menjadi 

radiyah(tin) fi'Tsyatir 

yang dalam 

memuaskan kehidupan 

^ * . . mm 

J4 3 ^--syL * 4 oJ L 2 J v, 

fa huwa mawazTnuh(u) saqulat maq 

maka dia fgi timbangan berat orang 

(kebaikan)nya yang 

4 Li 4 / 

hawiyah(tun) fa'ummuhu 

neraka Hawiyah maka tempat rgi 

kembalinva 1 1 

• -r -tl 

mawazinuh(u) khaffat 

timbangan ringan 

(kebaikan)nya 

11 

- «>- liii 4 , 

mart wa ammS 

orang dan { 7 } 

yang adapun 


w ■ 

V 

hamiyah(tun) 
{ 11 } yang sangat 


u 


56 

narun 

api 

(neraka) 


{ 10 } 


5ljb£ 

ma hiyah 
apakah dia 
itu 


w 

adraka 

kamu tahu 


wa ma 

dan 

apakah 


o 
* \ » 

v*/ 

{9} 



k 


—a 


rahTm 

Maha Penyayang 


rahmSnir 

Yang Maha Pengasih 


BismiUShir 
Dengan nama Allah 



yf 

Ratla 

sekali-kali 

tidak 


& 


lUJI 


{2} 


s' 

y> 

maqabir(a) 
(ke dalam) 
kuburan(mati) 


» *> 

zurtumul 

kalian 

masuk 


hatta 

hingga 


tal/Sn ’ alhaLitrYii if 


{ 1 } 


&& ■) ytQ ■£& J£L <jt 


*«, 


takasur(u) 

bermegah- 

megahan 


alhakumut 
telah melalaikan 
kalian 


> ‘"T 


ta'lamuna 

kalian 

mengetahui 


0La) 

















































































AMAT RUGI MANUSIA YANG TIDAK ME- 
MANFAATKAN WAKTUNYA UNTUK BER- 
BAKT1 

1, Demi masa. 

2, Sungguh, manusia berada dalam keru- 
gian, 

3, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan serta saling mena- 
sihati untuk kebenaran, dan saling mena- 
sihati untuk kesabaran. 


ALHUMAZAH 

Makkiyyah 
Surah ke-104:^-ayat 


Dengan namo Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

AMAT CELAKA PENIMBUN HARTA YANG 
TIDAK MENAFKAHKANNYA Dl JALAN 
ALLAH 

1 Celakaiah bagi setiap pengumpat dan 
pencela, 

2. yang mengumpulkan harta dan meng- 

hitung-hitungnya,924) 

3. dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu 
dapat mengekalkannya. 

4. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilempar- 
kan ke dalam (neraka) Hutamah. 

5. Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu¬ 
tamah itu? 

6. (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, 

7. yang (membakar) sampai ke hati. 

8. Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) 
mereka, 

9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang- 
tiang yang panjang. 


AL-FIL 

Makkiyyah 
Surah ke-105 :5 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih f 
Maha Penyayang. 

AZAB ALLAH KEPADATENTARABERGAJ AH 
YANG AKAN MENGHANCURKAN KA'BAH 

I Tidakkah engkau (Muhammad) perhati- 
kan bagaimana Tuhanmu telah bertindak 
terhadap pasukan bergajah?925) 

2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya 
mereka itu sia-sia? 

3. dan Dia mengirimkan kepada mereka bu- 
rung yang berbondong-bondong, 

4. yang melempari mereka dengan batu dari 
^ tanah Mat yang dibakar, 

5. sehingga mereka dijadikan-Nya seperti 
daun-daun yang dimakan (ulat). 

924) Mengumpulkan dan menghitung-hitung harta 
yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau 
menginfakkannya di jalan Allah. 

925) Pasukan yang dipimpin oleh Abrahah, Gubernur 
Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. 
Sebelum masuk ke kota Mekah, pasukan tersebut 
diserang burung-burungyang melemparinya dengan 
batu-batu kecil sehingga mereka musnah. 















































































Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

KEMAKMURAN DAN KETENTRAMAN SEHA- 
RUSNYA MENJADIKAN ORANG BERBAKU 
KEPADA ALLAH 

1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, 

2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada 
musim dingin dan musim panas 926) 

3 Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan 
(pemilik) rumah ini (Ka'bah), 

4 yang telah memberi makanan kepada me¬ 
reka untuk menghilangkan lapar dan meng- 
amankan mereka dari rasa ketakutan. 


AL-mA’ON 

Makkiyyah 
Surah ke-107 :7 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

BEBERAPA SIFAT YANG DIPANDANG SEBA- 
GAiTINDAKAN MENDUSTAKAN AGAMA 

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan 
agama? 

? Maka itulah orang yang menghardik anak 
yatim, 

3* dan tidak mendorong memberi makan orang 
miskin. 

4. Maka celakalah orang yang salat, 

5* (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sa- 
latnya, 927 ) 

6. yang berbuat riya, 923) 

7 dan enggan (memberikan) bantuan .929) 






I 9 


wa§-saif(i) 

dan(pada) musim 
panas(ke Syam) 

a —«r 


syita'i 

(pada) musim 
dingin (ke Yaman) 

Wp—— 




rihlatasy 

bepergian 


/r. 

v - ^ > 

sr^ 

quraisy(in) 

x 

li'ilafi 

{i} 

orang-orang 

Quraisy 

karena 

kebiasaan 




C-JlJI lJUfe 


at'amahum 
Dia memberi 
makan mereka 


al-Iazi 

Yang { 3 } 


bait(i) 

rumah(Ka'bah) 


hazal 


z * i*» O 

^ ’JmLocJu ^ ^ y 

rabba falya'budu 

Tuhan maka hendaklah ryi 

mereka sembah 1 5 


viz 

min khauf(in) 
J 41 dari 

1 J ketakutan 


til , lli 

p-S-*- 4 L? 

wa amanahum 
dan Dia amankan 
mereka 


® » > «• *** 

yrry. 

mir| ju'iw 
dari kelaparan 



, V l I ^ 



5 ^ 



& 4t 


rahim 

Maha Penyayang 


rah man ir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


AL-KAUSAR 

Makkiyyah 
Surah ke-108 • 3 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

SALAT DAN BERKURBAN SEBAGAI TANDA 
MENSYUKURI NIKMAT ALLAH 

1. Sungguh, Kami telah memberimu (Muham¬ 
mad) nikmatyang banyak. 

2. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, 
dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan men- 
dekatkan diri kepada Allah). 

3. Sungguh, orang-orang yang membencimu 
dialah yangterputus (dari rahmat Allah). 


Asbabun Muzul ayat 1-3 


Dari Ibnu Abbas bahwa ketika Ka'ab bm al Asyraf 
(tokoh Yahudi) datang ke Mekkah, kaum Quraisy 
berkata kepadanya, "Tuan adalah pemimpm 
Madmah, bagaimana pendapat tuan tentang si 
pura-pura sabar yang diasingkan ke kaumnya yang 
menganggap dmnya lebih muiia daripada kami, 
padahal kami adalah penyambut orang-orang 
yang melaksanakan haji, pemben mmumnya serta 
penjaga Ka'bah” Ka'ab berkata, ’’Kalian lebih 
muiia danpada dia” Maka turunlah ayat mi yang 
membantah ueapan mereka (HR al Bazzar) 

926) Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan 
terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada 
musim panas dan ke negeri Yaman paaa musim 
dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat 
jamman keamanan dari penguasa negeri-negeri 
yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang sangat 
besar dari Allah kepada mereka. Oleh karena itu 
sewaiamyalah mereka menyembah Allah yang telah 
memberikan nikmat itu kepada mereka. 

927) Orang-orang yang tidak mengharqai serta 
melalaikan pelaksaan dan waktu-waktu salat 

928} Riya lalah melakukan perbuatan tidak untuk 
mencari keridaan Allah, melainkan untuk mencari 
pujian atau kemasyhuran di masyarakat. 

929) Sebagian mufasir mengartikannya dengan 
"enggan membayar zakat." 




lazi 

orang 

yang 


fazalikal 
maka itulah 


{ 1 } 


bid-dm(i) 
dengan agama 
(hari kebangkitan) 


yukazzibu 
dia mendustakan 


lazi 

orang 

yang 


<—^ *J I 

ara'aitai 

tahukah 

kamu 


/-\ 

{3} 




miskin(i) 
orang miskin 


p I 0 345 


'ala ta'amll 
untuk memberi 
makan 


wa la yahuddu 
dan tidak 
menganjurkan 


{ 2 } 


yatim (a) 
anak yatim 


n x > **; 


yadu"ul 

dia 

menghardik 

£ » " 


sahun(a) 

lalai 


'ag salatihim 
dari salat mereka 


hum al-lazina 

mereka orang-orang 

yang 


{4} 


lil-musalltn(a) 
bagi orang-orang 
yang salat 


fawailul 

maka 

celakalah 


* Y * 
{7} 






ma'On(a) 

pertolongan 


wa yamna'unal 
dan enggan 


> *> < 9, .fi s** 

>j*lri p-* )1 • o 


{ 6 } 


yura’un(a) 
berbuat riya' 


hum al-lazina 
mereka orang-orang { 5 } 





rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 




l\j i£l JiS 


A- 


ijsOi 


wanhar 

dan berkurbanlah 


fasalli kausar(a) 

maka dirikanlah { 1 } nikmat yang banyak 
(telaga Kautsar) 


a'tainakal 
telah memberikan 
padamu 




















































































rafrTm 

Maha Penyayang 


rahm§nir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


!>L.i 


wC* 
\- 

amanu 

lazTna 

ilia! 

beriman 

orang-orang 

yang 

kecuali 


* 


* T j 

{2} 




4afi khusr(in) 
benar-benar 
dalam kerugian 


irpana 

manusia 


oi 

in rial 
sesung- 
guhnya 


« \ k 

{ 1 } 


wal-'a$r(i) 
Demi masa 


■-I1SS 


{3} 


bi§-$abr(i) 

dengan 


r' 

\y*9\yJ 

vva tawa$au 
dan mereka saling 
menasehati 




bit-haqqi 
dengan kebenaran 


wa tawa§au 
dan mereka saling 
menasehati 


$alihati 

kebajikan 


wa 'amilus 
dan mengerjakan 


C®( SW 


__ ’J)\ )i ill :.a 

rahtm rahmanir Bismillahir j 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih Dengan nama Allah 

3 -ac c*- ?j»i, 

wa 'addadah(u) malaw jama'a al-lazl 

dan dia harta mengum- yang 

menghitungnya pulkan 

v . 'A \ PA V" 

lumazah(tin) tikulfi humazatil wailul 

f-« ■» (dan) bagi setiap celakalah 

pencela pengumpat 

■- pp HP WM W 

V 5-xbJ Sb • */ S)L> o' v—^ 

fil-hutamah(ti) layumbazanna kalla akhladah(u) malahu anna yabsabu 

r*\ (ice) dalam sungguh dia sekali-kali rai mengekal- hartanya bahwa- dia 

Hutamah akan dilemparkan tidak 1 ■* kannya sanya mengira 

>i f- a\ dSfc iY r 

tattali u aMatT muqadah(tu) narullahi 

(membakar) yang { 6 } Y an 9 a P' Allah 

sampai dinyalakan 

^ 15 if 

J ! Uj 

f mal-hutamah(tu) adraka wa ma 

rc\ apakah kamu tahu dan 

x s Hutamah itu apakah 

—t . if; ,ti ^ 

W ^ p( =i ■ *-U^> yl \*j 

mumaddadah(tin) fi'amadim mu'sadah(tun) 'alaihim innaha 'alal-afidah(ti) 

rgi yang (sedang mereka diikat) {g} ditutup a tas sungguh /71 ke hati 

t'*-' panjang pada tiang-tiang rapat mereka ia(api) 

MKSK 



rahtm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


BismiWahir 
Dengan nama Allah 


TI 







103. AL-’ASR 
(Masa) 



601 





AL-'ASR 

Makkiyyah 
Surah ke-103.3 ay at 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang . 

AMAT RUGI MANUSIA YANG TIDAK ME- 
MANFAATKAN WAKTUNYA UNTUK BER- 
BAKTI 

1. Demi masa. 

2. Sungguh, manusia berada dalam keru¬ 
gian, 

3. kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan serta saling mena- 
sihati untuk kebenaran, dan saling mena- 
sihati untuk kesabaran. 


AL-HUMAZAH 

Makkiyyah 
Surah ke-104 :9 avat 



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

AMAT CELAKA PENIMBUN HARTA YANG 
TIDAK MENAFKAHKANNYA D! JALAN 
ALLAH 

1. Celakalah bagi setiap pengumpat dan 
pencela, 

2. yang mengumpulkan harta dan meng- 
hitung-hitungnya, 924 * 

3. dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu 
dapat mengekalkannya. 

4. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilempar- 
kan ke dalam (neraka) tfutamah. 

5. Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu- 
tamah itu? 

6. (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, 

7. yang (membakar) sampai ke hati. 

8. Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) 
mereka, 

9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang- 
tiang yang panjang. 


AL-FfL 

Makkiyyah 
Surah ke-105 :5 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

AZAB ALLAH KEPADATENTARABERGAJAH 
YANG AKAN MENGHANCURKAN KA'BAH 

1. Tidakkah engkau (Muhammad) perhati- 
kan bagaimana Tuhanmu telah bertindak 
terhadap pasukan bergajah?925) 

2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya 
mereka itu sia-sia? 

3. dan Dia mengirimkan kepada mereka bu- 
rung yang berbondong-bondong, 

4. yang melempari mereka dengan batu dari 
tanah Mat yang dibakar, 

5. sehingga mereka dijadikan-Nya seperti 
daun-daun yang dimakan (ufat). 

924) Mengumpulkan dan menghitung-hitung harta 
yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau 
menginfakkannya di jalan Allah. 

925) Pasukan yang dipimpin oleh Abrahah, Gubernur 
Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. 
Sebelum masuk ke kota Mekah, pasukan tersebut 
diserang burung-burung yang melemparinya dengan 
batu-batu kecil sehingga mereka musnah. 



















































































Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

KEMAKMURAN DAN KETENTRAMAN SEHA- 
RUSNYA MENJADIKAN ORANG BERSAKTl 
KEPADA ALLAH 

1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, 

2. (yaituj kebiasaan mereka bepergian pada 
musim dingin dan musim panas 926) 

3. Maka hen.daklah mereka menyembahTuhan 
(pemilik) rumah ini (Ka'bah), 

4. yang telah memberi makanan kepada me¬ 
reka untuk menghilangkan lapar dan meng- 
amankan mereka dari rasa ketakutan. 


al-mA’un 

Makklyyah 
Surah ke-107.7 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 

BEBERAPA SI FAT YANG DIPANDANG SEBA- 
GAI TfNDAKAN MENDUSTAKAN AGAMA 

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan 
agama? 

2. Maka itulah orang yang menghardik anak 
yatim, 

3. dan tidak mendorong memberi makan orang 
miskin. 

4. Maka celakalah orang yang salat, 

5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sa- 
latnya,927) 

6. yang berbuat riya, 928) 

7. dan enggan (memberikan) bantuan 929) 






rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 




'J 

wa$-$aif(i) 
dan(pada) musim 
panas(ke Syam) 


ira - 

•TLiii 


rt 


ji 


syita'i rihlatasy 

(pada) musim bepergian 

dingin (ke Yaman) 


Tlafihim 

kebiasaan 

mereka 


\ • 

{i} 


v » ^ > 

quraisy(in) 

orang-orang 




li'Ilafi 

karena 

kebiasaan 


19 0 “ 

j* ^ l 

afamahum 

Dia memberi 
makan mereka 

©joii vi; 

•» ^ 

al-iazi 

Yang {3} 

»'r. .< > 

C-JlJI 1 Jut. 
^ •* * 

bait(i) hazal 

rumah(Ka'bah) ini 

4 " t»>> 

V_ >J 

rabba faiya'budu 

Tuhan maka hendakfah 

mereka sembah 

{2} 


."TV 

min khauf(in) 

/41 dari 

1 J ketakutan 

\J 

wa amanahum 
dan Dia amankan 
mereka 

14 Y 

rniq ju'iw 
dari kelaparan 






rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 




AL-KAUSAR 

Makkiyyah 

Surah ke-108:3 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , Maha 
Penyayang. 

SALAT DAN BERKURBAN SEBAGAI TANDA 
MENSYUKURl NIKMAT ALLAH 

1. Sungguh, Kami telah memberimu (Muham¬ 
mad) nikmat yang banyak. 

2. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, 
dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan men- 
dekatkan diri kepada Allah). 

3. Sungguh, orang-orang yang membencimu 
dialah yang terputus (dari rahmat Allah). 


Asbabun Nuzul ayat 1-3 


Dari Ibnu Abbas bahwa ketika Ka ab bm al Asyraf 
(tokoh Yahudi) datang ke Mekkah, kaum Quraisy 
berkata kepadanya, ”Tuan adaiah pemimpin 
Madinah, bagaimana pendapat tuan tentang si 
pura-pura sabar yang diasingkan ke kaumnya yang 
menganggap dinnya lebih mulia daripada kami; 
padahal kami adaiah penyambut orang-orang 
yang melaksanakan haji, pemberi minumnya serta 
penjaga Ka'bah” Ka'ab berkata, ’’Kalian lebih 
muha daripada dia” Maka turunlah ayat mi yang 
membantah ucapan mereka. (HR al Bazzar) 

926) Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan 
terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada 
musim panas dan ke negeri Yaman paaa musim 
dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat 
jaminan keamanan dari penguasa negeri-negeri 
yang dilaluinya. Ini adaiah suatu nikmat yang sangat 
besar dari Allah kepada mereka. Oleh karena itu 
sewaiarnyalah mereka menyembah Allah yang telah 
memlberikan nikmat itu kepada mereka. 

927) Orang-orang yang tidak menghargai serta 
melalaikan pelaksaan dan waktu-waktu salat 

928) Riya lalah melakukan perbuatan tidak untuk 
mencari keridaan Allah, melainkan untuk mencari 
pujian atau kemasyhuran di masyarakat. 

929} Sebagian mufasir mengartikannya dengan 
"enggan membayarzakat." 



fazalikal 
maka itulah 


> 

m 


bid-dmO) 
dengan agama 
(hari kebangkitan) 


yukazzibu lazl 

dia mendustakan orang 

yang 


<_* j] 

ara’aital 

tahukah 

kamu 




miskin (i) 
orang miskin 




'ala ta'amil 
untuk memberi 
makan 


wa la yahuddu 
dan tidak 
menganjurkan 




{ 2 } 




yatim(a) 
anak yatim 




yadu'ul 

dia 

menghardik 




sahun(a) 

lafai 


'ap salatihim 
dari salat mereka 


hum 

mereka 


al-fazlna 
orang-orang {4} 


lil-mu$allTn(a) 
bagi orang-orang 
yang salat 


fawailul 

maka 

celakalah 


ma'un(a) wa yamna'unal 

{7} pertolongan dan enggan 


{ 6 } 


yura’un(a) hum al-lazlna 

berbuat riya' mereka orang-orang (51 

yang 











41 


rahim 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismillahir 
Dengan nama Allah 


/-N 

■ T • 


dll 

cpi - 

CM 

wanhar 

dan berkurbanlah 

lirabbika 

karena 

Tuhanmu 

fa§alli 

maka dirikanlah 
salat 


A 

■ v • 

{3} 

abtar(u) 
yang terputus 
(dari rahmat Allah) 

huwai 

dia 


* \ ■ 




Si 


kausar(a) 
nikmat yang banyak 
(telaga Kautsar) 


a'tainakal mrta 

telah memberikan sungguh 

padamu Kami 


syani'aka 
orang yang 
membencimu 




*• Bigunah 


MTmT 
*• Gunnah 



■ 

** MflUJ Stijh raWMth 
Madif Wnjllti MuUaUI 
tm MadU Iceltri 
Mndd fnnj 


























































































rahTm 

Maha Penyayang 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


BismiSlahir 
Dengan nama Allah 


w 


; x 

{ 2 } 


<»>> >> 9 \ %r\ 

ojjf 


• \ * 


ma ta'budOn(a) 
apa (berhala) yang 
kalian sembah 


la a'budu 

akutidakakan /<■■» 

menyembah_ *■ 1 * 


IL^Lj 


> i * 
{4} 


#• ^ \ it) 


'**77. 7>l* 

LlVj 


kafirun(a) 

orang-orang 

kafir(Quraisy) 


ma 'abattum 
apa yang 
kalian sembah 


'abidum 

penyembah 


wa la ana 
dan aku 
bukanlah 


* t * 
{3} 


& 7 $&» 7 ( 


F w ^ ) 

• ^ 

ma a'bud(u) 'abiduna 

apa yang aku penyembah 

sembah(Allah Swt) 

,1*1 Kf “ ,> , 


dln(l) wa Ilya 
agamaku dan 
(Islam) bagiku 



>31 0^1 


nablm 

Maha Penyayang 


rabmanir 

Yang Maha Pengasih 


BismillShir 
Dengan nama Allah 


- wr~ 

J-l2» 

nasa 

manusia 


-UJ 



• \ ■ 
{i} 


'cpi'j as. 


wal-fath(u) 
dan kemeriangan 
(atas kota Mekah) _ 


nasrullahi 
pertolongan 
Allah 


ja a 
datang 


- - - -— ■«---- \ --- 1 || 


rabbika bihamdi 

Tuhanmu dengan 

memuji 


fasabbif) 

maka 

bertasbihlah 


{ 2 } 


afwaja(rj) 

(dengan) berbondong- 
bondong 


wr 

0 ll>Vy ij, i 

tawwaba(n) kana innahu 

{3} Maha Penerima Dia sungguh 

taubat Dia 


fi diniilahi 
dalam agama 
Allah 


yadkhuluna 

masuk 


^fC 

wastagfirh(u) 
dan mintalah 
ampun kepada-Nya 



rabTm rahmdnir 

Maha Penyayang Yang Maha Pengasih 

w 



- 7 - «i _ *sr w ^ > x » . 

. ^ x x-f AA iftxXX , *\ * I 7x x 

4JU 4-35 y -* 1 < 4 : '-v 

wama maluhu 'anhu maagna watabb(a) lahabiw ab* yada tabbat 

dan apa hartanya darinya tidak m dan (benar-benar) Lahab Abu kedua Dinasaian 

yang 




“HR 


ma agna 
tidak 
berguna 


wa tabb(a) 
{ 1 } dan (benar-benar) 
binasalah dia 


yada tabbat 

kedua binasalah 

tangan 


<L3| 


wamra’atuh(u) 
dan istrinya (Umu 
Jumail) 


- T * 

C/ 


if XX WP I 


{3} 

fnana 


naran 

api 


sayasla 
kelak ia 
akan masuk 


{2} 





f” -i 


nr** v* 

UCili aSiir 


fijTdiha 
pada lehernya 


hatab(i) 
kayu bakar 



liammalatal 

pembawa 


I** MmHcI Sllnh 

Modi! t«;MUttftfi.il 

o fJiAiUJ lk til'll 


109. AL-KAFIRON 
(Orang-orang Kafir) 



603 






AL-KAFIRUN 

Makkiyyah 
Surah ke-109 6 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KE- 
IfVtANAN DAN PERIBADATAN 

1. Katakanlah (Muhammad),''Wahai orang- 
orang kafir! 

2. Aku tidak akan menyembah apa yang 
kamu sembah, 

3. dan kamu bukan penyembah apa yang 
aku sembah, 

4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah 
apa yang kamu sembah, 

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi pe¬ 
nyembah apa yang aku sembah. 

6. Untukmu agamamu, dan untukku agama¬ 
ku" 


AN-NASR 

Madaniyyah 
Swab ke-110:3 ayat 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN ITU 
DATANGNYA DARI ALLAH, MAKA PUJILAH 
DIA 

1. Apabila telah datang pertolongan Allah 
dan kemenangan, 

2. dan engkau melihat manusia berbon- 
dong-bondong masuk agama Allah. 

3. maka bertasbihlah dengan memuji Tu¬ 
hanmu dan mohonlah ampunan kepada- 
Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat. 


AL-LAHAt 

Makkiyyah 
Surah ke-111 • 5 aval 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang . 

TUKANG FITNAH PAST! AKAN CELAKA 

1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 
benar-benar binasa dia!930) 

2. Tidaklah berguna baginya hartanya dan 
apa yang dia usahakan. 

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang 
bergejolak (neraka). 

4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu 
bakar (penyebar fitnah). 


Asbabun Nuzul ayat 1-4 


Dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah Saw. naik 
bukit Shafa sambil berseru, ’’Mari berkumpul pada 
pagi han ini’* Maka berkumpullah kaum Quraisy 
Rasulullah Saw. bersabda, ’’Bagaimana pendapat 
kalian, seandainya aku beritahu bahwa musuh 
akan datang besok pagi atau petang, apakah kalian 
percaya kepadaku 7 ” Kaum Quraisy menjawab, 
”Pasti kami percaya” Rasulullah Saw. bersabda, 
”Aku dipenngatkan bahwa siksa Allah yang 
dahsyat akan datang” Abu Lahab berkata, ”Celaka 
engkau, apakah hanya im, engkau kumpulkan 
kami 7 ” Maka turunlah ayat mi berkenaan 
dengan peristiwa tersebut yang meluksikan 
bahwa kecelakaan ltu akan memmpa orang yang 
memfitnah dan menghalang-halangi agama Allah 
Swt. (HR Bukhari) 

5. Di lehernya ada tali dari sabut yang 
dipintal. 

930} Yang dimaksud dengan "kedua tangan Abu 
Lahab" ialah Abu Lahab. 




L 


























































































112.AI-IKHLA5 

(Memurnikan Ke-Esaan Allah) 


AL-IKHLAS 

Makkiyyah 
Surah ke-112 4 aval 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

ARTI KEESAAN ALLAH 

1- Katakanlah (Muhammad),"Dialah Allah, 
Yang Maha Esa. 

2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 

3. (Allah) tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan. 

4. Dan tidak ada sesuatu yang setara 
dengan Dia." 



Al 

surah 


AL-FALAQ 

Madaniyyah 
Surah ke-113 :5 ayat 





Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

ALLAH PELINDUNG DARI SEGALA 
KEJAHATAN 

1* Katakanlah, "Aku berlindung kepada 
Tuhan yang menguasai subuh (fajar), 

2. dari kejahatan (makhluk yang) Dia cip- 
takan, 

3. dan dari kejahatan malam apabila telah 
gelap gulita, 

4* dan dari kejahatan (perempuan-perem- 
puan) penyihiryang meniup pada buhul- 
buhul (talinya), 

5. dan dari kejahatan orang yang dengki 
apabila dia dengki" 


AN-MAS 

Madaniyyah 

ahke-114.6ayai 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih , 
Maha Penyayang. 

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI 
KEJAHATAN BISiKAN SETAN DAN MA- 
NUSIA 

1* Katakanlah, "Aku berlindung kepada 
Tuhannya manusia, 

2. Raja manusia, 

3. sembahan manusia, 

4. dari kejahatan (bisikan) setan yang ber- 
sembunyi, 

5. yang membisikkan (kejahatan) ke da- 
lam dada manusia, 

6. dari (golongan) jin dan manusia. 


AL-QUR'AN TEXT MESSAGE 


Tartil menurut bahasa actatah perlahan-lahan Dikatakan, 
''Hsmakf-katam;' artmya memperindah susunan 
perkataan, menyatakannya, dan periaban-laban di 
dalamnya. Tartil bacaan artinya membaca secara perlahan 
dan jelas tanpa bertebihan, Adapun tartil menurut istilah 
adalah membaca dengan perlahan dan tenang, disertai 
dengan tadabur makna dan menjaga hukum-bukum 
tajwid, seperti memberikan hak-hak huruf, menjaga 
madd, pendek, tarqlq, tafkhfm dan lain sebagainya. 


rahTm 

Maha Penyayang 


rabmdnir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 


1*1 


C, 


■:7P 


---W*M- 

_-daM Ail I 'd > J._ ^ 

ysfid iam samadfu) allahu? ahad(un) huwallahu qul 

beranak tidak {2} tempat Allah {1} (yang) Dialah katakan- 

meminta _ (Adalah) _ Mahaesa _ Allah _ lah 



ahad(un) 
satu pun 


a pj 

l^hi i wn.Lri li hm 


1*1 


ft ■ ~ 

O -Mji f-b 

yulad ’ wa lam 

diperanakkan dan 

* J tidak 


kufuwan lahu yakul 

(yang) setara bagi-Nya ada 


wa lam 
dan 
tidak 



mm 





rahim 

Maha Penyayang 


rahmdnir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 


w 

- W - 

V J 

715177, 

3&\ 

** 


> 

J j£-\ 

*> 

3 s 

ma khalaq(a) 

^miq syarri 


falaq(i) 

birabbil 

a'uzu 

qul 

apa yang Dia 
ciptakan 

dari kejahatan 

— mm - 

{ 1 } 

yang menguasai 
subuh 

- 

kepada 

Tuhan 

aku 

berlindung 

katakan¬ 

lah 




LJ2 ji 


U '->1 


naffasati 
perempuan (tukang sihir) 
yang meniup-niup 

T-- 


wa mirj syarrin 
dan dari 
kejahatan 


{3} 


waqab(a) Iza gasiqin 

telah apabila malam 

gelap yang gelap 


V*I 

fil-'uqad(i) '*’* 
pada buhul-buhul 



& k —a 


rahTm 

Maha Penyayang 

~tnr - 


rahmanir 

Yang Maha Pengasih 


Bismiliahir 
Dengan nama Allah 


0 3^ ^ 

rias(i) malikin 

Raja 


TV 


> »> < 


»> 


{ 2 } 




manusia 

;- vr 




3 ' i >* j 5 

nas(i) birabbin a'Gzu qul 

j*i i manusia kepada a ku katakan- 

'■*> Tuhan berlindung | a h 

Tf* — 


{4} 


khannas(i) 

yang 

bersembunyi 


waswasil 

bisikan(setan) 


- < » /N 

mir| syarril 

dari kejahatan {3} 


odlll' 

nas(i) 

manusia 


* 0 - 
{5} 


V / , > > , > » 


nas(i) 

manusia 


fi sudurin 
dalam dada 


yuwaswisu 

membisik-bisikkan 


Tr 


3 

{ 6 } 



wan-nas(i) 
dan manusia 


minal jinnati 
dari jin 




, «***>*«* #ai~ 

\WMl~ 

Muujimto.... mAM IVlHiMFurn 











































































Mi^,W' oj^Sy^rS^j^ 


%£ *%5 

al ^ 


/ t » x 

■*J\<iUL.v 



















KM 

^2SG§»v*2 


<#££5 


> (%#i^&iXbpij m\ 

b g& ^' 











































Keistimewaan Dzikir kepada Allah Swt 

Berdzikir kepada Allah Swt mempunyai beberapa keistimewaan sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt dan hadits Rasulullah. 
Di antara firman Allah yang menyebutkan tentang keistimewaan dzikir adalah sebagai berikut: 

Firman Allah Swt, 


"Maka ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. 
(QS. Al-Baqarah [2]: 152) 

Firman Allah Swt, 




"Dan sebutiah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya), serta tidak mengeraskan suara, di 
pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." (QS. Al-A'raaf [7]: 205) 

Firman Allah Swt, 


"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram." (QS. Ar-Ra'd [13]: 28) 

Firman Allah Swt, 


"Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Ahzab 
[33]: 35) 

Firman Allah Swt, 




'Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah yang banyak kepada Allah (dengan menyebut nama-Nya)." (QS. Ai-Ahzab [33]:41) 
Adapun di antara sabda Rasulullah Saw yang menyebutkan tentang keistimewaan dzikir adalah sebagai berikut: 

Rasulullah Saw bersabda, "Allah Swt berfirman. 


"Aku menurut prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya apabila dia mengingat-Ku. Bila dia mengingat-Ku pada dirinya maka Aku 
mengingatnya pada diri-Ku, dan jika dia mengingat-Ku pada suatu keiompok maka Aku mengingatnya pada kelompok yang lebih baik dari mereka. Jika 
dia mendekat satu jengkal kepada-Ku maka Aku akan mendekat satu hasta kepadanya, jika dia mendekat satu hasta kepada-Ku maka Aku akan mendekat 
kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan maka Aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat." (Muttafaq Alaih) 
Rasulullah Saw bersabda, 


"Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya bagaikan orang hidup dengan orang mati." (HR. 
Al-Bukhari) 

Rasulullah Saw bersabda, 


































tragjijr * gE 


"Maukah aku beritakan kepada kalian apa yang lebih baik di antara sekian banyakamalan, lebih suci di hadapan penguasa kalian, lebih tinggi derajatnya di 
dalam derajat kalian, lebih baik bagi kalian dari pada menafkahkan emas dan perak, juga lebih utama bagi kalian dari pada bertemu dengan musuh kalian, 
kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian (saling membunuh)?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." 
Rasulullah pun bersabda, "Yaitu berdzikir (ingat) kepada Allah." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

Rasulullah Saw bersabda, 




"Telah mendahului mufarridun." Para shahabat bertanya, "Apakah mufarridun itu?" Beliau bersabda, "Yaitu kaum lelaki dan perempuan yang banyak 
menyebut nama Allah." (HR. Muslim) 

Sabda Rasulullah saat menjawab pertanyaan dari seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sudah amat banyak 
bagiku ajaran tentang iman itu, maka kabarkan kepadaku suatu hal yang aku akan tetap melakukannya." Beliau menjawab, 


'JUu aill/i If. Ukj iJUUJ JVJ5 'i 


'Basahilah selaiu lisanmu dengan dzikir pada Allah Ta'ala." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 
Rasulullah Saw bersabda. 


c ^y2JLi . by y* cJlS"c aw ! V a 


"Barangsiapa yang duduk di tempat duduk, namun ia tidak dzikir kepada Allah di tern pat duduknya, maka kebencian Allah ada padanya. Dan barangsiapa 
tiduran di tempat tidur namun tidak dzikir kepada Allah di tempat itu, maka kebencian Allah ada padanya." Artinya: Kekurangan, tabiat buruk, dan 
kerugian. (HR. Abu Dawud) 

- Sabda Rasulullah Saw, 


$.L % (jls toy 


'Tidaklah suatu kaum duduk di majelis dengan tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Nabi mereka (Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam), niscaya hal itu akan menjadi sebab datangnya hukuman atas mereka, jika Allah menghendaki akan menyiksa mereka dan jika 
menghendaki Dia akan mengampuni mereka." (HR. At-Tirmidzi) 

Sabda Rasulullah Saw, 


Ai ojjTij dpyj yyy 

i)\Sj jLe^- 


'Tidaklah suatu kaum yang berdiri dari suatu majelis, yang mana mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalam majelis tersebut, maka mereka laksana 
berdiri dari bangkai keledai dan hal itu akan menjadi penyesalan mereka (di hari Kiamat)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 

Faedah Dzikir Kepada Allah Swt 


Dzikir kepada Allah Swt mempunyai faedah yang besar dan agung, di antaranya adalah, 

Dzikir kepada Allah membuat Allah ridha, dapat mengusir setan, mempermudah dan meringankan kesulitan, melenyapkan keburukan, menghilangkan 
kesedihan dan kegelisahan hati. 

Dzikir kepada Allah dapat memperkokoh jiwa dan badan, menyinari hati dan wajah, mendatangkan rezeki serta menghilangkan ketakutan, dan 
(dzikir) merupakan tanaman surga. 

Dzikir kepada Allah dapat menghapus dan menghilangkan kesalahan, menyelamatkan dari adzab Allah, menghilangkan rasa keterasingan antara 
hamba dan Rabbnya, menyebabkan seorang hamba ingat kepada Allah, cinta dan akrab dengan-Nya, kembali dan dekat dengan-Nya. 

Dzikir kepada Allah memberikan kekuatan kepada pelakunya, serta menganugerahkan kepadanya kemuliaan, kewibawaan dan kebaikan. 

Dzikir kepada Allah dapat menjadi penyebab turunnya ketenangan dan rahmat, dan malaikat menaungi mereka, sedangkan Allah menyebutkannya 
di kalangan makhlukyang berada di sisi-Nya serta membanggakannya di hadapan para malaikat. 


■hh 



m 

m 




































Dzikir Dibaca Di Pagi Hari 


Inilah beberapa dzikir yang seyogyanya setiap muslim membentengi dirinya, dan dibaca di pagi hari (setelah shalat Subuh sampai terbitnya 
matahari). Sebagaimana dinukilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah yang shahih. 


i ' * * * 1 . 7 1 f ^ 

aW Uj Jjl jjuU jvuo Aj aU/Y), iXf c£ JJU .5 ^ (/jjfl 


"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah tidak ada llah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi 
syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa 
dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al-Baqarah [2]: 255). (HR. Al-Hakim) [Dibaca 1 x] 




"Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Mahaesa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan 
tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (QS. Al-lkhlas [112]: 1-4) (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 1 x] 


"Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhlukyang) Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki 
apabila dia dengki" (QS. Al-Falaq [113]: 1-5) (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 3 x] 


"Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang 
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS. An-Nas [114]: 1-6) (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 3 x] 


^Ip jj&j JLgjLl aJj JjULiJl a ] AJdl t aJJ CaJJ cti-lii! 

Li jJjj iJjfc £5 c DwIxj L •ji *^ 


"Kami telah memasuki waktu pagi dan datang waktu pagi, kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu, Wahai Tuhan, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini 








































19 



dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung 
kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksa kubur." (HR. Muslim) 


coy cllA di-JJ iUjj JJj 


"Ya Allah, karena (pertolongan dan rahmat)-Muiah kami dapat berada di waktu pagi ini, karena(pertolongan dan rahmat)-Mulah kami dapat 
berada di waktu sore, karena(pertolongan dan rahmat)-Mulah kami hidup, karena (kehendak)-Mulah kami meninggal, dan kepada-Mulah 
(semua makhuk) kelak akan dibangkitkan." (HR. At-Tirmidzi) 


”Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau-iah yang menciptakan aku. Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang ku perbuat. Aku 
mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa 


kecuali Engkau." (HR. Al-Bukhari) 




"Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul 'arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh 
makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi- 
Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu." (HR. Abu Dawud, Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ibnus Sunni) [Dibaca 4 x) ^ 


"Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu 

bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu)" (HR. Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Sunni) 

$ , 53 ^ 5> ^ 


dl. ijiij crt filfi .oil II ill 


"Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat 
atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! 
Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) kecuali Engkau." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasa'i) [Dibaca 3 x] 


'Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Dia-lah Tuhan 

































L 



yang menguasai 'Arsy yang agung." (HR. ibnus Sunni dan Abu Dawud) [Dibaca 7 x] 


cr^"[3 j»4^ L^*'i <3 

<■ Spt o*5 l oP- 0*5 L JP^ &?5&^o^o? J^5 c o}*55 

•Op ot J 1 ^' ^ &j *j*b ‘JP P-5 


"Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan 
dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupiiah aurat (aib)ku dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! 
Peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung kepada-Mu, agar aku tidak terbunuh (tersambar) dari arah bawahku 
(oleh ular, bumi yang terbelah yang membuatku terjatuh, dan sebagainya)." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

^Uj COjI 'yt (1)1 CA^^Laj 

C^£r\ jl Lp u3jrL&! jlj t 

"Ya Allah, Dzat yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya, aku 
bersaksi tiada Tuhan selain Engkau aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan dalam diriku, kejahatan setan dan balatentaranya'. Aku (berlindung 
kepada-Mu) dari keburukan dalam diriku atau menarik (menyeret)nya kepada orang Islam'. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud) 


"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan iangit tidak akan berbahaya, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 3 x] 


"Saya ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnus Sunni, Abu Dawud, 
dan At-Tirmidzi) [Dibaca 3 x] 




"Wahai Dzat Yang Mahahidup, wahai Dzat yang kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, 
perbaikilah segala urusanku dan janganlah Engkau serahkan diriku (urusanku) kepada diriku sendiri walau sekejap mata (tanpa mendapatkan 
pertolongan-Mu)." (HR. Al-Hakim) 


.iiibt 0 tp L>j iUJJi 

\ s 0 11 * -»< < * , s *. s * ,0 s * , 0 Al 

L« OJ J 5 aPl a Cd’-*-&A j a o «&j a d ^v2J a 43t3 ^ a-Ji 


"Kamitelah memasuki waktu pagi dan kerjaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alarm. Ya Allah, aku memohon kebaikan hari ini, kemenangannya, 
pertolongannya, cahayanya, keberkahannya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa-apa yang ada di dalamnya, 
dan keburukan apa-apa yang setelahnya." (HR. Abu Dawud) 


mm 


mm 


1 

m 

m 

m 

i 

-jOi 

U 

J® 

E US 






































I 



^ <y-2 

L \ jljs ^ LjI aL* ^Lpj 


j^V 1 C 5 ^ &4^l 

ijdLj 4 Ip iiiijb jl^ 


Di pagi hari kami berada atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan agama ayah kami 
Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik." (HR. Ahmad dan Ibnus Sunni) 


'Mahasuci Allah, aku memuji-Nya." (HR, Muslim) [Dibaca 100 x) 


j^S Js-fa xliI iij iiUJ! ii t ii ijj-ji DI *Jl SJt i 

J- ‘A %ls^ 


"Tidak ada Tuhan yang berhakdisembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, Bagi-Nya segala pujian dan 
Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad) [Dibaca 10 xatau 1 x] 

. 4j C C AxL>- OL^t-*-*** 

"Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan 'arsy-Nya dan sebanyaktinta tulisan kalimat- 
Nya." (HR. Muslim) [Dibaca 3 x] 


'Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima." (HR. Ibnus Sunni dan Ibnu Majah) 


'Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) [Dibaca 100 x dalam sehari) 


L5 ip 


"Ya Allah, limpahkanlahshalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad" (HR. Ath-Thabarani) [Dibaca 10 x] 


Dzikir Dibaca Di Sore Hari 


Inilah beberapa dzikir yang seyogyanya setiap muslim membentengi dirinya, dan dibaca di sore hari (setelah shalat Ashar sampai 
terbenamnya matahari). Sebagaimana dinukilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah yang shahih. 








■Li J 


"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah tidak ada llah (yang berhakdisembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi 
terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat 
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa 


m 





j|| 




3® 

m 

||||| 

m 

|§|g 

t 

•'i 

2 

Sfttll! 







































dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan 
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS, Al-Baqarah [2]: 255). (HR. Al-Hakim) [Dibaca 1 x] 




"Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Mahaesa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranakdan tidak pula diperanakkan. 
Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (QS. Al-lkhlas [112]: 1 -4) (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 3 x] 

*y x x x , x . x ^ x 9 s ^ *" ^ 9 ''t Ti x ^ ^ 9 ^ 


"Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dan dari kejahatan 
malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari 
kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." (QS. Al-Falaq [113]: 1-5) (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 3 x] 








"Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, 
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS. An-Nas [114]: 1-6) (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 
3 x] ^ o 

dill *9 ite-j 

caJlIJLSI OwLa 3 L* dJJL-vl OJ 

C-jj cijpl Cjj cL&Jaj L* j^3 <3 ^ 

jJLSl 3 Apj cjllil 3 


"Telah datang waktu sore pada kami dan datang waktu sore, semua kerajaan milik Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang 
tidakada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya pula segala puji. Dia terhadap segala sesuatu sangat berkuasa. Wahai Tuhanku, 
aku memohon kepada-Mu segala kebaikan yang ada pada malam ini, juga segala kebaikan sesudahnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
semua kejahatan yang ada pada malam ini dan segala kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan 
kejelekan di hari tua. Wahai Tuhahku, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan siksa di dalam kubur." (HR. Muslim) 




"Ya Allah, karen a(pertolongan dan rahmat)-Mulah kami dapat berada di waktu sore, karena (pertolongan dan rahmat)-Mulah kami berada di 
waktu pagi, karena (pertolongan dan rahmat)-Mulah kami hidup, karena (kehendak)-Mulah kami meninggal, dan kepada-Mulah kelak akan 
kembali (semua makhuk)." (HR. At-Tirmidzi) 


"Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakan aku. Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui 
nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa 





































kecuali Engkau." (HR. Al-Bukhari) 


tdJLiJp JLg-ilJ Jig^l 
\jJL£- OlJ V dJl *^14 JI V a> 


"Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu sore ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul 'arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh 
makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi- 
Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu." (HR. Abu Dawud, Al- Bukhari, dan An-Nasai) [Dibaca 4 x] 


"Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di sore ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu 
bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu}." (HR. Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Sunni) 


D p-frUI Q 

h* jK Ji 


"Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat 
atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! 
Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) kecuali Engkau," (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasa i) [Dibaca 3 x] 


"Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Dia-lah Tuhan 
yang menguasai 'Arsy yang agung." (HR. Ibnus Sunni dan Abu Dawud) [Dibaca 7 x] 


p lyt ‘ Jpj j Cp 3 c PP P ‘ dp pb 

^ Jt ^ / 

■p- & Jlipf b\ p ijpfj t J&i jaj <■ dp p <-is£p5 


"Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan 
dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib) dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! 
Peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung pada-Mu, agar aku tidak terbunuh (tersambar) dari arah bawahku 
(oleh ular, bumi yang terbelah yang membuatku terjatuh, dan sebagainya)." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


'lj C 1 j U-U \ 'Jp \1> c oSl ^ 1 j (*_*I*Jl ^ Lp ^ gift 

c o l cyt- L ^ ^ 

cii ^£>r\ j\ l Olj 
"Ya Allah, Dzat yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya, aku 
bersaksi tiada Tuhan selain Engkau aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan dalam diriku, kejahatan setan dan balatentaranya'. Aku (berlindung 
kepada-Mu) atas keburukan dalam diriku atau menarik (menyeret)nya kepada orang Islam." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud) 


"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi) [Dibaca 3 x] 


10 

Fillip 






\ < 




<&> 55^ 

































"Saya ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnus Sunni, dan Abu 
Dawud) [Dibaca 3 x] 


(jlp Sijl? Sfj (3^ (J £*4^ 


"Wahai Dzat yang Maha Hidup, wahai Dzat yang kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, 
perbaikilah segala urusanku dan janganlah Engkau serahkan diriku (urusanku) kepada diriku sendiri walau sekejap mata (tanpa mendapatkan 
pertolongan-Mu)." (HR. Al-Hakim) 

ujiajj i&Jj alii il* iuLI 3! 43 ai ijuidi ^Ss 

"Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon kebaikan hari ini, kemenangannya, 
pertolongannya, cahayanya, keberkahannya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa-apa yang ada di dalamnya, 
dan keburukan apa-apa yang setelahnya." (HR. Abu Dawud) 


lIlJ ^ipj 

LL3- 4j! 3JL» -L^-q 4 JJI 


"Di sore hari kami berada atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan agama ayah kami Ibrahim 
yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik." (HR. Ahmad dan Ibnus Sunni) 


'Mahasuci Allah, aku memuji-Nya." (HR. Muslim) [Dibaca 100x) 


"Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, Bagi- 
Nya segala pujian dan Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad) [Dibaca 10 
x atau 1 x] 


'Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) [Dibaca 100 x] 

./si? 1 \J» 'Jje oU. 


"Aku berlindung dengan kali mat-kali mat Allah yang sempurna dari kejahatan makhlukyang diciptakan-Nya." (HR. Ahmad, 
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) [Dibaca 3 kali] 




'Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad." (HR. Ath-Thabrani) [Dibaca 10 x] 


mm 









Adab & Keutamaan 
Membaca Al-Qur'an 


Keutamaan Membaca Al-Qur'an 

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw secara berangsur-angsur sebagai 
petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, ditulis dalam mushaf diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, 
diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. 

Seseorang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, yakni dengan mengimaninya, menerapkan tajwid dan makhraj dalam 
membacanya, mendengarkan, menghafalkan, memahami maknanya, ataupun mengamalkannya dengan menjadikannya sebagai pedoman 
dan hujjah dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat. Adapun 
keutamaan yang Allah berikan kepada Ahlul Qur'an di antaranya adalah: 

1. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 

Rasuluilah Saw bersabda, 


"Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur'an) maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatkan sepuluh kali 
pahala. Tidaklah aku katakan bahwa 'Alif lam mim' itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf." (HR. At-Tirmidzi) 

2. Diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah Swt. 

Rasuluilah Saw bersabda. 


"Bacalah Al-Qur'an karena Allah Swt tidak akan menyiksa hati yang berisi (hafal) Al-Qur'an dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah hidangan dari 
Allah, barangsiapa masuk padanya maka ia akan aman dan barangsiapa mencintai Al-Qur'an, maka bergembiralah." (HR. Ad-Darimi) 

3. Mendapat syafa'at (pertolongan) dari Al-Qur'an. 

Rasuluilah Saw bersabda. 


"Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya pada hari kiamatnanti ia (Al-Qur'an) akan menjadi pemberi syafa'at bagi para pembacanya. 
(HR. Muslim) 


4. Mendapatkan nikmat (derajat) kenabian, hanya saja ia tidak mendapatkan wahyu, 

Rasuluilah Saw bersabda. 


"Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu kepadanya." 
(HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi) 

5. Dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir dan batin. 

Rasuluilah Saw bersabda, 0 * $ 0 

. Ip* (Sp iP* 

,ji>- l!uL -yj)} pi ^ 


"Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah sitrun (Citrus medica) yang baunya harum dan rasanya sedap. 
Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, tidak berbau dan rasanya manis. Perumpamaan orang munafik 
yang membaca Al-Qur'an seperti sekuntum bunga, baunya harum dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al- 











































Qur'an seperti buah hanzhalah (Colocynth) tidak berbau dan rasanya pahit." {HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

6. Termasuk dalam golongan yang terbaik. 

Rasulullah Saw bersabda. 


lilpj l)I pA *J 


"Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

7. Mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di Surga. 

Rasulullah Saw bersabda, 

cLj !pi JUtJ 

^ o o ^ o S' ^ 

Lkl^jU AjT jlp jli 

"(Pada hari Kiamat), dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, 'Bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu menartilkan Al Qur'an 
di dunia, sesungguhnya kedudukanmu (di surga) di akhir ayatyang engkau baca/" (HR, Abu Dawud dan At-Tirmidzi) 

8. Dikumpulkan bersama para malaikat 

Rasulullah Saw bersabda, 

lylj 

<i)\y>r\ Aj Li aJLp 4-3 

"Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir dalam membacanya maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti 
(taat). Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat dua 
pahala." (Muttafaq Alaih) 

9. Mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Swt. 

Rasulullah Saw bersabda, 

4j \Jj (1)| 

"Sesungguhnya Allah akan meninggikan (kedudukan) beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan akan merendahkan (kedudukan) kaum yang lain 
dengan Al-Qur'an." (HR. Muslim) 

10. Mendapat pemberian yang paling utama dari Allah Swt. 

Allah Swt berfirman dalam hadits Qudsi, 

AlJapi 

^ u 

"Barangsiapa tersibukkan oleh Al-Qur'an dan dzikir kepada-Ku dari meminta-Ku maka Aku akan berikan padanya pemberian 
paling utama yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta (kepada-Ku)." (HR. At-Tirmidzi) 

11. Orang tuanya mendapat mahkota kemuliaan di akhirat. 

Rasulullah Saw bersabda, ^ , . j. , 

cJjj 41 AjaJOI Cj>\& Ojli OjJj 

'Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, sedangkan mereka membaca kitabullah (Al-Qur'an) dan 
mempelajarinya kecuali ketenangan turun [datang] kepada mereka , rahmat menyelimuti mereka , para Malaikat mengelilingi mereka , dan 
Allah menyebut-nyebut mereka pada orang-orang (penduduk langit) yang ada di sisi-Nya" (HR. Muslim) 

12. Menjadi keluarga Allah yang berada di atas bumi. 

Rasulullah Saw bersabda. 


JlS 1 Al Jjij t jU ^ <J3 ^ 

di) £jj&l 


13 
































Rasulullah Saw bersabda, 


"Sesungguhnya Allah Swt itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia," lalu para shahabat bertanya, Siapakah mereka Itu ya 
Rasulullah?" Beliau menjawab: "yaitu Ahlul Qur'an . Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah/' (HR. Ahmad, 
An-Nasai, Ibnu Majah, Ad Dariml, dan Al-Hakim) 

13. Mendapatkan ketentraman dan rahmat. 




1 %\ < y/ ! <* \Sr\j 4jjJlj diil ^ (1)1 $,jJlII 


9 1j j£ cLjjJl Oj-*j (3 zy* 9 

"Barangsiapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada kedua 
orang tuanya mahkota (kemuliaan) yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini. Lalu apa dugaan 
kalian pada orang yang melakukan hal ini (membaca dan mengamalkan Al Qur'an)?" (HR. Abu Daud) 

14. Rumah yang di dalamnya dibaca ayat-ayat Allah akan terlihat oleh penduduk langit yaitu para malaikat, dan rumah yang 
tidak disebut di dalamnya ayat Allah ibarat rumah Yahudi dan Nasrani. 

Rasulullah Saw bersabda, "Jadikanlah bacaan [Al-Qur'an] dan shalat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian 
sebagai kuburan, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan rumah mereka kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibaca 
di dalamnya Al-Qur'an maka akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi." (HR. Ibnu Abi 
Syaibah) 

15. Setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. 

Rasulullah saw bersada, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di 
dalamnya surat Al-Baqarah." (HR. Muslim) 

Adab Membaca Al-Qur'an 

Dalam membaca Al-Qur'an harus disertai adab-adabnya. Seorang hamba tidak akan dihitung sebagai pembaca Al-Qur'an 
yang sebenarnya dan sempurna bacaannya sehingga mendapatkan tempat di sisi Allah melainkan terlebih dahulu harus 
melakukan hal-hal (adab-adab) berikut: 

Mengikhlaskan niat hanya karena Allah. 

Menutupaurat dan berpenampilan baik. 

Menghadap kiblat. 

Tidak menyentuh Mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, baik dari hadats besar maupun kecil. 

Dalam keadaan bersih dan suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat. 

Membersihkan mulut dengan menggosok gigi atau siwak. 

Membaca dalam keadaan duduk, bila membaca Al-Qur'an dengan berdiri atau berbaring tetap mendapatkan pahala, 
hanya yang lebih utama membacanya dengan duduk 
Mengawali membaca dengan Ta'awwudz. 

Membaca Basmalah pada awal setiap surat kecuali Surat Bara'ah (AtTaubah). 

Tenang,thuma'ninah dan khusyu' 

Menghayati dan merenungi makna Al-Qur'an. 

12. Menghadirkan dalam hati akan keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. 

13. Menghindari tertawa, gaduh, berbicara, makan, mengunyah permen dsb di sela-sela tilawah. 

14. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri atau melihat sesuatu yang bisa memalingkannya dari mentadabburi kandungan 
Al-Qur'an. 

15. Tidak bermain-main dengan tangannya, menggoyang kepala ataupun berdendang saat tilawah. 

16. Berusaha membaca dengan suara yang baik sesuai dengan kemampuan. 

17. Memperhatikan tajwid dan makhraj-makhraj huruf. 

Memperhatikan waqf, washal dan ibtida'. 

Melakukan sujud tilawah bila melewati ayat sajdah baik ketika di dalam shalat maupun di luar shalat. Kecuali seorang 
ma'mum maka ia wajib mengikuti imamnya, karena itu ia tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri sekiranya imam 
tidak melakukannya. 

zu. Menahan bacaan (atau jangan sambil membaca) ketika keluar angin, menguap, bersin, batuk, dehem, sendawa dsb 

21. Ketika melewati ayat rahmat, berhenti sejenak dan berdoa memohon kepada Allah dan ketika melewati ayat azab, 
berhenti sejenak dan berlindung kepada Allah. 

22. Berhenti membaca pada tempatnya untuk menjawab salam, menjawab azan, menjawab orang yang bertanya, 
mendoakan orang yang bersin, dsb. 

Referensi bacaan: 

- Adz-Dzikr wa ad-Du'a wa al-llaj ar-Ruqa min al-Kitab wa as-Sunnah, Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Maktabah Ar-Rusyd, 
Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyyah. 

-Tuhfah Adz-Dzakirin bi 'Uddah Al-Hisshin Al-Hashin min Kalam Sayyid Al-Mursalin, Muhammad bin Ali Muhammad Asy- 
Syaukani Al-Yamani Ash-Shan'ani, Dar Al-Hadits Kairo. 

- Al-ltqan Fi Ulum Al-Qur'an, Jalaluddin As-Suyuti, 

- Fadha'il Al-Qur'an waTilawatuhu, Abu Fadhl Ar-Razi 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 
11 . 


18. 

19. 


20 . 









































INDEKS AL-QUR'AN 


'Ad, 7:65, 7:74, 9:70,11:50-60, 22:42, 25:38, 26:123-140, 29:38, 38:12,41:15-16,46:21 -26, 
50:13,51:41, 53:50, 54:18-21,69:4, 69:6,89:6 
Abu Lahab (Abdul Uzza), 111:1-3 

* Istrinya, 111:4-5 

Adam, 2:31-32, 3:33,5:27, 7:19-25, 17:61, 17:70, 18:50, 19:58, 20:115-123, 40:31,41:13, 
41:15 

Para malaikat untukbersujud di hadapannya, 2:34,7:11 
Pohon ilmu pengetahuan, 2:35,7:19,20:120-121 
Pembuangan dari surga (Hawa tidak bersalah), 2:36,7:24 
Agama, 110:2 

Perbedaan pendapat, 3:19,42:14,45:17,51:8,78:3,98:4 
Dipersatukannya orang yang bermusuhan, 3:103 
Dusta tentang hal-hal yang dihalalkan menjadi haram, 

16:116 

Salah mengikuti dugaan orang lain, 6:116,6:119 
Salah mengikuti konsep nenek moyang, 43:22 

Bukanlah permainan dan kesenangan sementara, 6:70, 
7:51,47:36 

Adalah penyerahan diri kepada Allah, 3:85 
Tidak ada paksaan dalam keimanan, 2:256 
Tidak ada kesulitan, 22:78 

Sama dengan agama orang-orang sebelum kamu, 42:13 
Mencoba dan memasukkan arti yang dalam tentang agama, 4:162 
Gunakan alasan, 3:65,8:22 

Kezaliman orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, 

6:21 

Agama 

Sekte-sekte, 6:159, 30:32,43:65 
Harus bersatu, 3:103 
Ahli bangunan, 38:37 
Ahmad, 61:6 

Air, 47:15,56:31, 56:68,67:30, 77:27,88:17 

Dua, 25:53,27:61, 35:12,55:19, 55:21 

Akhlak 

Membantah dengan cara yang baik dengan mereka yang lebih dahulu 
diberi wahyu, 16:125,29:46 

Menghindari keterlibatan dalam masalah yang tidak engkau ketahui 
sedikit pun, 17:36 

Menghindari melakukan perbuatan dosa dan tingkah laku yang 
memalukan, 53:32 

Menghindari prasangka satu sama lain, 49:12 
Tetap pada pendirianmu, 6:152 
Jadilah umat pertengahan, 2:143,25:67 
Kecongkakan mengecilkan hati, 4:36,57:23 
Jangan mencaci mereka yang meminta pertolonganmu, 93:10 
Jangan menganggap dirimu suci, 53:32 
Jangan mencemoohkan orang lain, 49:11,104:1 
Jangan menyebutkan kata-kata buruk secara terang-terangan, 4:148 
Jangan berkata yang menyakitkan kepada satu sama lain, 49:12,104:1 
Jangan memata-matai satu sama lain, 49:12 

Setiap kelompok diberikan sebuah aturan dan cara hidup, 2:148, 5:48, 
10:47,10:74,13:38,16:36,16:63,16:84 
Dan seorang nabi, 10:47,16:36 
Dan cara menyembah, 22:67 

Allah bisa saja membuat mereka satu kelompok, 5:48,11:118, 16:93,42:8 
Satu kelompok di bawah Allah, 21:92 
Maafkan orang-orang Yahudi yang tidak berkhianat, 5:13 
Maafkan orang-orang yang tidak beriman, 31:15,45:14 
Memaafkan dengan segera, 42:37 
Memfitnah orang mukmin adalah perbuatan dosa, 33:58 
Laki-laki (terhadap perempuan), 24:30 
Balasan bagi orang-orang yang mendamaikan, 42:40 
Penguasa mengambil keputusan setelah musyawarah, 

42:38 

Berkatalah dengan sepantasnya kepada mereka yang menginginkan, jika 
engkau tidak dapat melakukan apa-apa, 17:28 

Terhadap orang tua yang berada dalam perawatan engkau, 17:23 

• Terhadap muslim lainnya, 33:6 
Terhadap orang lainnya, 17:26-29,17:35,17:53,60:8 
Terhadap orang tua, 46:15 
Terhadap budak, 4:36,24:33 

Ayat-ayat yang membahas tentang pembunuhan, 5:32 

Kebiasaan masyarakat sebelum Islam berupa pembunuhan anak-anak, 

137,6:140 

Perlakukan negara yang tidak memerangi dan orang kafir dengan adil, 

60:9 

Para istri Nabi, 33:28-34 
Wanita (terhadap laki-laki), 24:31 
Al-Qur'an, 4:82, 5:16, 7:204, 9:111, 10:15, 10:37, 11:13, 11:14, 12:3, 15:87, 15:91, 16:98, 


17:9,17:41,17:45,17:46,17:60,17:82,17:88,17:89,18:54,20:2,20:114,25:4,25:6,25:30, 
25:32, 27:1,27:6, 27:76, 27:92, 28:85, 30:58, 34:31, 36:2, 38:1,39:27, 41:26,41:44, 42:7, 
43:31,46:12,46:29,47:24,50:1,50:45,54:22,54:32,54:40,55:2,56:75,59:21,69:40,73:4, 
73:20, 76:23,84:21 

Diturunkan di malam yang mulia, 44:3,97:1 -5 
Mengandung isi kitab-kitab sebelumnya, 98:3 
Penyempurna dari, 5:3 
Disampaikan dengan jelas, 5:16,10:15 
Penyimpangannya, 5:41 
Sifat ketuhanannya, 10:37 

Jangan mendekatinya dengan terburu-buru, 20:114 
Mudah dimengerti, 44:58 
Penuh dengan kebijaksanaan, 36:2 
Panduan untuk manusia, 2:185 
Dinding yang takterlihat saat pembacaannya, 17:45 
Bukanlah perkataan Muhammad, 69:44 
Bukan dari kekuatan setan, 81:25 
Bukanlah puisi, 36:69,69:41 
Bacalah sebanyak engkau bisa, 73:20 

Diungkap dalam bahasa Arab, 12:2,13:37,16:103,20:113,26:195,39:28, 

41:3,43:3,44:58 

Dikirimkan secara "bergelombang"(bertahap), 77:1 
Beberapa ayat berarti langsung, beberapa kiasan, 3:7 
Sumber kesehatan, 17:82,41:44 
Di atas catatan yang abadt (lauh mahfuzh), 85:21-22 
Alkohol (lihat. Minuman keras) 

Allah 

• Sehari baginya adalah: 

Seribu tahun manusia, 22:47 32:5 
Lima puluh ribu tahun, 70:4 

• Kemampuan untuk melakukan apa pun, 2:106,2:117,3:165,3:189,8:41, 

9:116,11:4,16:40,* Bani Israel, 2:40, 2:47, 2:72, 3:180, 5:12, 5:70, 5:78, 

7:105, 10:90, 17:2, 17:4, 17:101, 17:104, 20:47, 20:80, 20:94, 26:17, 26:22, 26:59, 
26:197, 27:76,32:23,40:53,43:59,44:30,45:16,46:10,61:6,61:14 

40:68,41:39,42:49,57:2 

Hakim terbaik, 95:8 
Berada di luar definisi, 43:82,67:12 
Membuat tipu daya orang-orang kafir sia-sia, 8:30,8:36 
Menjadi penyebab lenyapnya seorang manusia dan membawa 
kehidupan manusia lainnya, 4:133,14:19,35:16 

Yang menyebabkan senyuman dan tangisan, 53:43 
Menyebabkan seorang manusia tidur selama berabad-abad, 2:259 
Musuh bagi mereka yang menafikan kebenaran, 2:98 
Memuji kemuliaan-Nya dari pagi hingga malam, 33:42 
Anak-anak perempuan palsu, 16:57,17:40,43:16, 52:39,53:21-22 
Sesuai nama, 53:19-20 

Memberikan kehendak kepada manusia, 36:67 
Memberikan semuanya untuk Dia, 4:66-68,4:125 
Kebaikan dan keburukan semuanya berasal dari-Nya,4:78 
Menguasai hidup dan mati, 44:8,53:44,57:2,67:2 
Orang yang berusaha lebih keras mendapatkan balasan yang lebih baik, 
4:95-96, 5:54, 9:120,49:15, 61:11 

Tidak memiliki pasangan, 72:3 
Tidak beranak, 43:81,72:3,112:3 
Tidak akan meniggalkanmu di saat ujian menimpa, 93:3 
Eksistensi Allah, 2:115,2:142,2:177,4:126 
Adalah: 

Yang Pertama dan YangTerakhir (alpha dan omega), 57:3 
Yang Zahir dan Yang Batin, 57:3 

Mengetahui yang ada di luar pemahaman manusia, 6:59, 6:73, 9:94, 

9:105,13:9, 32:6,34:48, 35:38,39:46,49:18,59:22,62:8,64:18, 72:26,74:31,87:7 
Mencintai mereka yang bersikap adil, 49:9 

Tidak membuat hukum yang berkenaan dengan apa yang tidak 
dikatakan-Nya, 5:101,6:140,6:148,7:32 

Mengasihi para tawanan perang yang berbuat baik pada mereka, 8:70 
Fitrah dari, 2:255 

Tidak ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan, 3:64,3:151 
Bukan sebuah trinitas, 4:171 

Tempat berlindung dari setan dengan, 113:1-5,114:1-6 
Mengingatnya dengan berdiri, duduk, berbaring, 3:191, 4:103, 10:12, 

25d64 

Membentuk kalian di dalam rahim, 3:6 
Singgasana-Nya di atas air, 11:7 

Akan menciptakan apa pun yang engkau tidak ada pengetahuan 
sedikit pun tentangnya, 16:8 

Tidak pernah melakukan kesalahan dalam ciptaannya, 

3:108,4:40,17:71, 21:47,22:10, 26:209,40:31,41:46,45:22,50:29, 64:11 
Anak sapi emas, 2:51, 2:54,4:153, 7:148,7:152, 20:88 

• Dan halilintar sebagai hukuman, 2:55 

• Diampuni setelah berbuat kerusakan, 2:36-37 
Anak yatim, 2:220,4:6,4:127,93:7 

• Tidak mengusik harta mereka, 4:2-3,4:10,17:34 

Anak-anak, 16:72,17:64,18:46,19:77, 26:133, 34:35, 34:37, 40:67, 46:15, 57:20, 58:17, 
63:9,64:14, 64:15,65:7,68:14, 71:12, 71:22, 74:13, 80:36 

• Anak angkat harus dinamai dengan nama ayahnya, 33:5 


i 











































I 



. Dilarang selama empat bulan suci, 

9:36 

Kecuali diserang, 2:194,2:217 
• Bebaskan para budak setelah 

perang berakhir,47:4 
. Keluarlah dengan rendah hati, 8:47 

Karena Allah, 4:74, 4:77, 4:84, 9:38- 

39,9:41 

. Membunuh hanya selama masa 

perang, 2:191, 4:89, 4:91, 5:33, 8:39, 8:57, 

9:5,9:12 

. Bukan untuk keuntungan materi, 

4:94 

. Disiapkan dengan baik, 8:60 

. Tobat orang yang berperang, 5:34, 

9:5,9:11 

. Jika ditakdirkan, 2:190-193, 2:216- 

217,4:91,22:39,60:8 
Besi, 57:25 

Binatang-binatang, 6:38, 22:18, 25:49, 36:71, 
42:11,43:12,45:4 
Buah delima, 55:68 
Buah Zaitun, 95:1 

Budak, 4:3, 4:24, 4:25, 4:36, 16:71, 23:6, 24:31, 
24:58, 30:28, 33:50, 33:52, 33:55, 70:30 
. Hukuman hanya selama perang, 

8:67 

. Jangan paksa budak perempuan ke 

dalam pelacuran, 24:33 
. Membebaskannya 

Setelah perang berakhir, 47:4 
Penebusan dosa untuk 

pelanggaran sumpah, 5:89 

Sebagai penebus dosa untuk 
kematian orang beriman yang berselisih 
melawanmu, 4:92 

Sedekah adalah untuk 

membebaskan (di antara hal lainnya), 9:60 
- Adalah tindakan orang-orang saleh, 

2:177 

- Mereka yang memintamu untuk berbuat 
baik kepada mereka, 24:33 
Bulan-bulan 

. Empat yang suci, 9:36 

. Berperang dilarang selama masa 

itu, 9:36 

. Kecuali diserang, 2:194,2:217 
| . Dua belas (bulan) dalam setahun, 

9:36 

• Bulu domba, 16:80 

Bumi, 51:20,51:48,91:6 

Diganti dengan bumi yang lain, 

14:48 

Penciptaannya, 3:190,79:30 
Dalam enam "hari", 7:54, 10:3,11:7, 
25:59,50:38,57:4 

Dalam dua "hari", 41:9 
Sisanya dalam empat masa, 41:10 
I • Inklinasi sumbu rotasi ke bidang 
orbit, 22:61,57:6 

I * Rotasinya, 3:190, 7:54, 10:6, 13:3, 
14:33,25:62,39:5,41:37,45:5 
I Bunga akasia, 56:26 
I Bunga pinjaman (lihat riba) 

Burung, 6:38, 16:79, 21:41, 27:16, 27:17, 27:20, 
I 34:10,38:19,67:19 


Anak-anak perempuan disalah artikan sebagai 
tanda setan, 16:58-59,43:18, 53:21-22 
. Menyusui selama dua tahun, 2:233,31:34 

. Jangan membunuh karena takut miskin, 6:151, 
17:31 

. Keturunan anak perempuan yang dikubur hidup- 

hidup akan ditanya karena apa ia dibunuh, 81:8-9 
. Keberkahan atas keturunan perempuan, 42:49 

• Keberkahan atas keturunan laki-laki, 42:49 

- Iemah,4:127 

. Pengingkaran di saat kelahiran, 16:78 

. Di dalam surga, 40:8,52:24,56:17 

■ Anak Adam, 36:60 

. Menyusukan bayi kepada orang lain, 2:233 

Anggur, 47:15, 83:25 

Anjing, 7:176 

Api, 56:71,100:2 

Astronomi 

. Ilmu mekanisme angkasa, 7:54,22:65 

Bulan, 10:5, 16:12, 21:33, 22:18, 25:61, 29:61, 
41:37, 54:1, 71:16,74:32,84:18,91:2 

Matahari dan peredaran bulan, 6:96, 10:5, 13:2, 
14:33,21:33, 31:29, 35:13,36:38-40,39:5, 55:5 

Matahari, 10:5, 16:12, 21:33, 22:18, 25:45, 25:61, 
29:61,41:37,71:16, 78:13,81:1,91:1 
. Navigasi langit, 6:97,16:16 

. Rasi bintang, 15:16, 25:61,85:1 
. Gerak benda-benda di alam semesta, 35:41, 
44:39,45:22,46:3,64:3,86:11 
„ Benda-benda yang menabrak bumi, 34:9 

. Planet-planet, 81:16 

Sirius (Alpha Canis Major), 53:49 
. Bebintang, 22:18, 37:88, 51:7, 79:1,81:2,86:3 

Tetangga planet bumi diisi oleh, 37:6,41:12,67:5 
I - Gerakan yang tepatdari, 79:2-4 

Beredar, 81:15 

: . Matahari terbit, 37:5,55:17,70:40 

Matahari terbenam, 55:17,70:40,84:16 
Atom (mungkin diartikan sebagai "semut" sebenarnya), 
34:3,34:22,99:7-8 
Azar, 6:74 


. Seorang ibu seharusnya 

tidak menderita karena anak- 
nya tidak mempunyai ayah, 2:233 
. Pra-lslam, 58:2 

- Rasa sedih untuk rujuk 
. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut, 
58:4 

. Memberi makan enam puluh orang 
miskin, 58:4 

• Membebaskan seorangbudak, 58:3 

. Usaha damai/ rujuk, 4:35 

. Tidak berdosa jika pernikahan tanpa 

bercampurtidur, 2:236 

Istri berhak atas setengah dari 
mahar, 2:237 

• Wanita 

Setelah perceraian ketiga (dari suami 
yang lain) dapat kembali kepada suami 
pertamanya, 2:229 

Berhak atas biaya hidup, 2:241,65:1 
| - Hak yang sama untuk bercerai, 2:228 

Khawatir akan perlakuan buruk 
suami, 4:128 
Boleh 


menyimpan apa yang 
diberikan suaminya, 2:229 

Tidak boleh diusir dari rumahnya, 

65:1 

untuk 


Tiga kali haid menunggu 
pembuktian bahwa ia tidak hamil, 2:228 
-Tiga bulan menunggu untuk mereka yang 
tidak haid lagi (menopause), 65:4 
pernikahan 


tanpa 


* Kecuali | 
bercampur tidur, 33:49 
Ciptaan, 6:38,42:47,42:49 
Cuaca 

7:160, 


* Awan, 

25:25,30:48, 35:9, 52:44, 56:69 
- Dan bentuk-bentuknya, 2:164 
. Hujan es, 24:43 

. Daya angkat, 30:48,35:9 

Halilintar, 13:12,30:24 
. Menyambar manusia, 13:13 

Hujan, 2:163, 2:265, 6:99, 7:57, 8:11, 
10:24, 13:17, 14:32, 15:22, 16:65, 18:45, 

20:53, 22:5, 22:63, 23:18, 24:43, 25:48, 27:60, 
29:63,30:24,30:48,31:10,31:34,32:27,35:27, 
39:21,40:13,41:39, 42:28, 42:33, 43:11,45:5, 
46:24, 50:9, 56:69, 57:20,78:14, 80:25 
. Dan saat berperang, 4:102 

Badai, 17:68,17:69 
. Guntur, 13:13 

Angin, 7:57, 14:18, 15:22, 17:68, 

121:81, 25:48, 27:63, 29:40, 30:46, 30:48, 

30:51,33:9, 34:12,35:9, 38:36,41:16, 

45:5,46:24, 51:1-4, 51:41, 52:27, 54:19,67:17, 
69:6, 78:14 

Untuk penyerbukan, 15:22 


Ba'1,37:125 
Babi, 5:60 
Badr, 8:42 

Badui, 9:90-99,9:101 -106,33:20,48:11,48:16,49:14 

Bagal, 16:8 

Bahasa 

• Keragamannya, 30:22 

Bahaya 

. Bersiap menghadapi bahaya, 4:71 

Bahtera Nuh (lih. Nuh) 

Baju baja, 16:81 
Bakkah 

. Kuil pertama, 3:96 

Batasan (batasan-batasan hukum), 8:72 

Beban (lih. Kesengsaraan) 

Bebijian, 36:33,55:12 
Belalang, 54:7,105:3 
Berargumen/menyerang 
. Merespons dengan baik, 8:58,16:126 

Bersabar adalah lebih baik, 16:126 
Berburu 

. Tentang binatang yang dilatih 

berburu, 5:4 

Bermacam-macam, 38:37 
Berperang, 9:14,9:123,22:39,47:4,48:16 
- Serangan 

Dilarang, 2:190,4:90,60:8 
Dosanya, 5:2 

i * Menjadi pemberani,4:104 

. Antara dua golongan orang beriman, 49:9 

Jangan mengambil budak kecuali melalui 
perang, 8:67 

. Jangan meminta damai, 47:35 

• Pembebasan, 9:122,48:17 

Memintanya untuk alasan yang salah, 

; 9:43,9:45,9:49,9:86,9:93 
i - Karena butuh pertolongan, 4:98,9:91 

I - Karena sakit, 4:102,9:91 

Jika musuh berhenti, maka kamu harus 
berhenti, 2:193,4:90,8:37,8:61 


untuk 


Catatan amalan seseorang, 17:13,18:49, 36:12, 
54:53 

Cerai/talak, 4:130,65:1 
• Setelah masa menunggu, pisah, 

atau damai, 2:231,65:2 
. Dua saksi, 65:2 

. Tunjangan uang yang diberikan 

seorang suami kepada bekas istrinya 
selama perceraian secara resmi, 2:233, 


Dawud, 4:163, 5:78, 6:84, 17:55, 21:78, 21:79, 
27:15-16, 34:10, 34:13, 38:17, 38:21-26, 38:30 

* Dan Ratu Saba, 38:23 
Dan Jalut, 2:251 

* Diberikan kitabZabur, 4:163 
Dewa-dewa di masa pra-lslam sesuai nama, 71:23 
Dewa-dewa penyembah berhala Arab, 53:19 

. Nama-namanya, 53:19-20 

* Wujudnya, 53:19-28 
Dosa, 4:111 

* Menghindari, 4:31 

. Menyalahkan orang lain, 4:112 

Dua belas golongan, 7:159 

* Terpencar, 7:168 



































smm 


@ 

Emas, 35:33,43:35,43:71,56:15 
Embrioiogi, 22:5,23:14,35:11,40:67,75:37-39 
Evolusi/tahapan penciptaan manusia, 71:14,71:18 


Fir'aun, 7:104-137, 8:52, 8:54, 10:75-90, 11:97, 
14:6, 20:24, 20:43, 20:56, 20:60, 20:78, 23:46, 
26:10-66, 27:12, 28:3-42, 29:39, 38:12, 40:24-46, 
43:46-85, 44:17, 44:31, 50:13, 51:38-40, 54:41-42, 
66:11,69:9, 73:15-16, 79:17-25, 85:18 

• Hukumannya, 3:11, 20:78-79, 26:66, 
28:40,43:55,44:24, 51:40,89:18 

• Penangkapan dan pembebasan 

darinya, 2:49,17:103 

Firman-firman; 

• Keagamaan umum, 2:42-45, 2:83, 

2:110, :177, 3:113-114, 3:134, 5:12, 5:55, 
6:151-153, 7:33, 7:156, 8:3, 9:18, 9:20, 9:86, 
9:112, 10:87, 10:93, 13:22, 14:31, 16:90, 

16:110, 22:41,22:78,24:57, 25:68,26:181-184, 
26:227,31:3-4,31:14- 

19, 35:29, 42:36-43, 58:13, 73:20, 90:13-17, 

98:5 

• Berbuat baik terhadap orang lain, 4:36 

■ Meninggalkan sekutu yang menghina 
hukum Allah, 4:140,6:68 

Fisika nuklir 

• Sesuatu yang lebih kecil dari atom 
(orang Arab menyebut sesuatu yang lebih 
kecil dari semut dengan dzarrah), 10:61,34:3 


Gajah, 105:1 
Gelang emas, 43:53 

Gempa bumi, 7:78, 7:91, 7:155, 7:171, 
16:26, 17:37, 17:68, 29:37, 34:9, 67:16, 
69:5, 99:1 

Gereja-gereja, 22:40 


Haid/ Menstruasi, 2:222 
Hajar 

• Dan Ismail, 2:158 

Haji, 2:158, 2:189, 2:196-199,22:27-36 

• Tidak bertengkar selam haji, 2:197 

■ Tugas untuk mengunjungi Mekah, 
3:97 

• Pembebasan dari, 2:196 

• Berpuasa selama haji, 2:196 

- Dilarang berburu, 5:1,5:94-95 

- Berburu binatang lautdibolehkan, 5:96 
Dimaafkan yang telah lalu, tetapi 
jangan melakukannya kembali, 5:95 

■ Ganti rugi (kaffarat) karena 
melakukannya dengan sengaja, 5:95 

■ Aturan-aturan, 5:2 

• Berkurban, 2:196 

Haman, 28:6,28:8,28:38,29:39,40:24,40:36 

Harut dan Marut, 2:102 

Hewan peliharaan, 40:79 

Hidrologi, 14:32,16:15,39:21 -buih, 13:17 

Homoseksual 

• Dianggap sebagai setan, 26:165-166, 
27:55, 29:28-29 

Hud, 7:65-72, 11:50-57, 11:89, 26:124-138, 
46:21-25 

Hukum Perjanjian 

■ Perjanjian haruslah tertulis, 2:282 

• - Selama dalam perjalanan janji 
seseorang dapat diterima, 2:283 

• Jika terjadi ketidakberesan, janganlah 
menghukum orang yang menuliskan janji 
dan saksi, 2:282 

• Para saksi diharuskan jujur, 2:283, 5:8, 
25:72 

• Saksi (dua lelaki, atau satu lelaki dan 
dua perempuan), 2:282 

Hukum yang diberikan oleh Allah dan Nabi, 33:36 
Hunain, 9:25 

Hurun 'in, 44:54, 52:20, 55:72, 56:22 


Iblis (Setan), 2:34, 3:155, 3:175,4:38,4:60, 
4:76, 4:116, 4:119-120, 4:140, 4:145, 5:90, 
5:91, 6:38, 6:43, 6:68, 7:11-12, 7:20, 7:21, 
7:27, 7:175, 7:200, 7:201, 8:11, 8:48, 12:5, 
12:42, 12:100, 14:22, 15:31-40, 16:63, 
16:98, 17:27, 17:53, 17:61, 17:64, 18:50, 
18:63, 19:44, 19:45, 20:116, 20:120, 22:52, 
22:53, 24:21, 25:29, 26:95, 27:24, 28:15, 
29:38, 31:21, 34:20-21, 35:6, 36:60, 37:65, 
38:41, 38:74-85, 41:36, 43:62, 47:25, 58:- 
10, 58:19,59:16 
Ibrahim, 2:124-129, 2:130-132, 2:135, 
2:136, 2:140, 2:258, 2:260, 3:65, 3:67-68, 
3:84,3:95,3:97,4:54-55,4:125,4:163,6:74- 
83,6:161,9:70,9:114,11:69-76, 2:6,12:38, 
14:35, 15:51-56, 16:120, 16:123, 19:41-49, 
19:58,21:51-73,22:26,22:43,22:78,26:69, 
29:16,29:25, 29:31, 33:7,37:83-109,38:45, 
42:13, 43:26, 51:24-34, 53:37, 57:26, 60:4- 
5,87:19 

• Bukanlah Yahudi atau pun Nasrani, 

3:67 

• Berdiri di kuil pertama di 
Bakkah, 3:97,26:123 
Idris, 19:56-57,21:85 
llmu biologi 

• Makhluk hidup berasal dari air, 
11:7,21:30,24:45,25:54* 
llmu tumbuh-tumbuhan, 13:4,39:21 

• Dua jenis kelamin pada setiap 

tumbuhan, 13:3 
Ilyas, 6:85, 37:123-130 
llyasa, 6:86,38:48 
Iman 

• Dalam setiap wahyu, 2:136, 

2:285 

• Fitrahdari,49:14-15 
Imran, rumah, 3:33 
Injil, 3:3, 3:65, 5:46-47, 5:66, 5:68, 5:77, 
5:110, 7:157, 9:111,48:29,57:27 
Injil, 5:64, 5:65,5:68 

• Penyimpangan, 3:78,5:14-15 
Insya Allah, 18:23 
I ram, 89:7-8 
Isa, 4:163, 9:30, 9:31, 10:68, 19:30-34, 
21:91,23:50,33:7,61:6,61:14 

Bersaksi di hari Kiamat, 4:159 
Orang-orang Nasrani diminta 
tidak untuk menuhankan, 4:171 

Penciptaannya, 3:45-49,19:22 
Para pengikut, 3:52,61:14 
Perbedaan pandangan 

tentang, 43:65 

Pengikutnya di atas orang- 
orang kafir di hari Kiamat, 3:55 

Menyembuhkan penyakit 
kusta dan orang yang buta, 
membangkitkan orang mati, 5:110 
Ilham sucinya, 2:87, 2:252, 

5:110 

Penciptaannya sebagaimana 
Adam, 3:59 

Menjadi pertanda akan 
datangnya Kiamat, 43:61 

Orang-orang Yahudi berdusta 
telah membunuhnya, 4:157 

Bukan Allah, 5:17,5:72,5:116 
Hanyalah seorang rasul, 4:171, 
4:172,5:75,19:30 

Hanya kelihatan terbunuh dan 
disalib, 4:157 

Dihidupkan kembali, 4:158 
Kebangkitan yang diramalkan, 

3:55,19:33 

Kebenaran tentangnya akan 
terungkap ketika orang-orang mati, 
4:159 

Ishak, 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:84, 
11:71, 12:5, 12:6, 12:38, 14:39, 21:72, 
37:112-113, 38:45 
Ismail, 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:86, 
14:39, 21:85, 37:102-109, 38:48 -dan 
Hajar, 2:158 




17 


Jahe, 76:17 
Janda 

• Persyaratan untuk satu tahun, 
2:240 

- Setahun di rumah suaminya, 2:240 

• Menunggu selama empat bulan 
dan sepuluh hari sebelum menikah lagi, 
2:234 

- Diizinkan untuk berencana menikah 
lagi selama masa menunggu (idah), 2:235 
Jibril, 2:97,66:4 

Jihad (berperang, berjuang, berusaha keras) 

• Orang tua yang kafir berusaha 
mengajak seorang muslim menyembah 
dewa, 29:8,31:15 

• Berusaha keras melawan orang 
kafir, 9:73,25:52,66:9 

• Berjuang keras karena Allah, 2:218, 
3:142, 4:95, 5:35, 5:54, 8:72, 8:74-75, 9:16, 
9:19-20, 9:24, 9:44, 9:86, 9:88, 22:78, 29:6, 
29:69,49:15,60:1,61:11 

Jin, 6:100, 6:112, 6:128, 6:130, 7:179, 
11:119, 15:27, 17:88, 18:50, 27:17, 32:13, 
34:12, 34:14, 37:158, 41:25, 41:29, 46:18, 
46:29, 51:56, 55:15, 55:33, 55:39, 55:56, 
55:74, 72:1-15,72:5, 72:6,114:6 
- Diciptakan dari api, 15:27,55:15 
Judi 

• Dilarang, 2:219,5:20,5:91 

Junus, 4:163, 6:86, 10:98, 21:87, 37:139-148, 
68:48 


Ka'bah, 2:125-127, 2:191,2:217, 5:95, 5:97, 8:34, 9:7, 
48:25,48:27,106:3 

• Penciptaannya, 2:125 

• Memasukinya dengan ram but tercukur 
atau rambut pendek, 48:27 

Kalender 

Matahari, 2189,10:5 
- Kebenarannya, 9:37 
Kan'an, 5:12 

Kapal-kapal, 2:164, 10:22, 14:32, 16:14, 17:66, 18:71, 
18:79, 22:65, 23:22, 29:65, 30:46, 31:31, 35:12, 36:41, 
37:140,40:80,42:32,43:12,45:12, 55:24 
KaumRass, 25:38,50:13 
Kebebasan pribadi (privasi), 24:27-29 

• Menanggalkan pakaian di tengah hari, 
24:58-59 

• Rumah tangga Nabi, 33:53,49:4-5 

• Berbagi makanan, 24:61 
Kebiasaan 

• Dipakai tetapi bukan sebagai tradisi 
yang dibolehkan atau tidak bertentangan 
dengan Al-Qur'an, 2:170,5:3,5:104,6:138 
Kebutuhan 

• Keadaan yang menakutkan dapat 
mencabut peraturan setempat yang melarang 
sesuatu, 5:3,16:115 

Kehamilan, 7:189, 13:8, 31:34, 32:8, 39:6, 41:47, 
53:32 

• Ruh Allah ditiupkan ke dalam janin, 32:9 
Kehidupan 

Tipu daya dunia, 3:14 
Ciptaan terdiri terutama dari air (lihat 
biologi) 

Keragaman, 30:22,35:27-28 
Benda-benda yang berdekatan dengan 
bumi, 22:18 

Adalah suci, 17:33 

Hal-hal yang baik dihalalkan, 5:5, 5:87, 

5:88, 5:93, 7:32, 7:157,16:114,40:64,45:16 

• Jalan menuju kebahagiaan dibuat 

mudah, 80:20,87:8,92:7 

Keledai, 16:8,31:19 
Keluarga, 8:75 
Kemarahan 

• Menyembunyikan, 3:134 

Kematian, 3:185, 3:193, 4:78, 21:35, 33:19, 33:23, 
44:56,47:27, 56:60, 56:84-87,63:10, 75:29 

• Dan lari dari kematian, 33:16 
Dikarenakan Allah, 3:195,22:58,47:4 


. ‘ "jr&m 













































1 


8S&R 


wm 




mm 


W 


asm 


• Orang-orang yang belum menerima wahyu 
tidak akan dihancurkan, 6:131,9:115,10:47,11:117, 

15:4,16:119,17:15,28:59 

• Mereka yang terbunuh di jalan Allah 
tetaplah hidup, 2:154,3:169 

• Ketika menjauhi setan, menuju Allah, 4:100 
Kemurtadan, 3:72, 3:86-88, 3:90-91, 3:167, 4:137, 5:54, 
9:74,9:107,16:106, 33:14 

• Tidak meminta ajal yang cepat bagi orang- 
orang yang murtad, 46:35 

Allahlah yang akan menghukum mereka, 
73:11,74:11 

Hukuman di akhirat, 2:217,9:74 

• Penolakan oleh yang lain, 3:87 
Tobat, 3:89,5:34,9:5,9:11 

- Sudah terlambat di Hari Pembalasan, 

40:85 

• Di bawah paksaan, 16:106 
Keputusan/pengadilan, 4:58, 5:8, 6:151-152, 37:53, 
40:78,45:21, 50:29, 51:6,60:10,69:18,76:24, 82:9, 95:8 

• Berlaku adillah, 5:8,5:42 

Jangan biarkan kedengkian mengakibatkan 
ketidak-adilan, 5:8 

Kiamat, 2:123, 2:177, 2:254, 3:9, 3:25, 3:106, 
3:114, 4:41, 4:59, 4:136, 5:69, 5:119, 6:15-16, 6:40, 
6:128, 7:8, 7:53, 7:187, 9:29, 9:35, 9:44, 9:45, 9:77, 
9:99, 10:15, 10:28, 11:3, 11:8, 11:25, 11:84, 11:103, 
11:105, 12:107, 14:21, 14:29, 14:30, 14:41, 14:42, 
14:44,14:48,14:49,15:36,15:38,16:77,16:84,16:87, 

16:89,16:111,17:71,17:104,18:99,18:100,19:37-39, 
19:75, 19:85, 20:15, 20:105-112, 21:49, 21:103-104, 
22:2-7, 22:55-56, 24:37, 25:8, 25:11, 26:82, 27:83, 

30:12, 30:14, 30:55, 32:14,33:21,33:44,33:63, 33:66, 
34:3, 37:20, 38:16, 38:26, 38:53, 39:13, 40:9, 40:27, 
40:33, 40:51, 40:59, 42:7, 43:66, 43:83, 43:85, 44:40, 
45:27,45:32,45:34,45:35,47:18, 50:20, 51:12, 52:45, 
54:46, 54:48, 56:56, 58:22, 60:6, 64:9, 69:19-37, 
70:26, 74:46, 76:7, 77:13-14, 77:38, 78:17, 79:6-14, 

81:1 -14,82:15,83:11,99:1-8,101:1 

Para rasul dipanggil bersama-sama, 77:11 
Apakah orang-orang kafir benar-benar siap 
untuk itu, 10:51-52 

• Bertobat kemudian adalah terlambat, 40:85 

"Rambut anak-anak berubah menjadi putih", 

73:17 

Burnt 

• Dan gunung-gunung terbalik, 69:14,89:21 

• Diratakan, 84:3 

• Terbelah, 50:44 

• Berguncang hebat, 56:4 

• Berguncang keras dan menjadi onggokan pasir 
yang terpancar, 73:14 

Api diikuti oleh asap, 55:35 
Bulan terbelah hancur remuk, 54:1 
Pegunungan 

• Seperti bulu domba yang beterbangan, 70:9, 
101:5 

• Berserakan seperti debu, 77:10 

• Dihancurkan, 56:5 

• Menghilang, 78:20 

• Akan bergerak, 52:10 

- Lautan akan meluap melewati tepiannya, 

82:3 

- Langit 

■ Dan awan akan pecah, 25:25 

• Langit terbuka, 78:19 

• Bagaikan cairan tembaga, 70:8 

■ Merah seperti minyakyang terbakar, 55:37 

■ Koyak terbelah, 55:37,69:16,73:18,77:9,82:1,84:1 

• Tergulung keatas, 21:104 

• Membawa kabutyang tampakjelas, 44:10 
Bintang 

• Dihapuskan, 77:8 

■ Berserakan, 82:2 

-Tiga macamjiwa yang diadili 

• Mereka yang dekat kepada Allah, 56:10-11,56:15- 
26,56:88-89 

• Mereka yang berbuat kejahatan, 56:9, 56:41-55, 

56: 92-94 

• Mereka yang berbuat kebajikan, 56:8,56:27-38,56 
: 90-91 

• Gunakan alasan, 6:151 

• Menelitt berita dan isu, 49:6,49:12 
Kera, 5:60 

Kesalehan, 2:177 
Kesehatan, aturan., 41:44 

• Anak 

Menyusui selama dua tahun, 2:233,31:34 
Makanan, 2:173,5:1,5:3,5:5,5:96,6:118-119, 
6:121,6:142,6:145-146,16:115 



Yang ditangkap oleh binatang 
pemburumu, 5:4 

Minuman keras dilarang (lihat 
Minuman Keras) 

Menstruasi, 2:222 
Kesengsaraan 

Tidak dibebankan sesuai 
kesanggupan, 2:286,6:152,7:42,23:62 
Tidak dibebankan dengan beban 
orang lain, 6:164, 17:15, 35:18, 39:7, 
53:38 

Kesabaran selama itu, 2:153, 
2:155, 2:177, 2:250, 3:17, 3:125, 3:142, 
3:146, 3:186, 3:200, 7:87, 7:126, 7:128, 
7:137, 8:46, 8:65, 8:66, 10:109, 11:11, 
11:49, 11:115, 12:18, 12:83, 12:90, 13:22, 
16:96, 16:110, 16:126, 21:85, 22:35, 

23:111, 28:54, 29:59, 30:60, 31:17, 31:31, 

37:102, 38:44, 39:10, 40:55, 40:77, 41:35, 
42:33, 46:35, 47:31, 70:5, 76:12, 90:17, 
103:3 

Kesucian, 23:5,24:33,70:29 
Kesusahan, 4:163,6:84,21:83,38:41 -44 
Khamr (lihat Minuman Keras) 

Komunikasi (berusaha untuk meramal masa 
depan adalah terlarang) 

Mencuri dengar berita-berita 
dari malaikat, 15:18,37:8,72:9 
Korupsi, 5:32,8:73,30:41 
Kosmologi 

Usia alam semesta, 76:1 
Meluasnya alam semesta, 51:47 
Teori Ledakan Dahsyat, 21:30 
Kristal, 76:15-16 

Kuburan, 9:84,22:7,35:22, 36:51,54:7,60:13, 
70:43, 77:26, 80:21, 82:4,100:9,102:2 
Kuda, 16:8,17:64 

Kufur (penolakan akan kebenar-an), 2:108, 
3:52, 3:80, 3:167, 3:177, 5:41, 5:61, 9:12, 9:17, 
9:23, 9:37,9:74,16:106,49:7 
Kulit, 2:187,41:22 
Kurma, 50:10 


Laba-laba, 29:41 
Laki-laki dan perempuan 

• Diciptakan dari kesatuan 
hidup (jiwa), 4:1,6:98 

• Masing-masing diberikan 
kelebihan,4:32 

• Kesamaan laki-laki dan 
perempuan, 3:195, 4:32, 4:124, 
6:139, 9:67, 9:68, 9:71, 9:72, 16:97, 
33:35, 33:58, 33:73, 40:40, 42:49, 
42:50, 47:19, 48:5, 48:6, 57:13, 57:18, 
60:10 

- Cerai, 2:228 

• Panduan bagi satu sama lain, 

9:71 

• Laki-laki pelindung 

perempuan, 4:34 

Langit, 88:18 

• Masih berupa kabut, 41:11 
Laut Merah 

• Bagian darinya, 2:50, 

20:77-78,26:63-66 

Laut, 2:50, 2:164, 5:96, 6:59, 6:63, 
7:138, 7:163, 10:22, 10:90, 14:32, 
16:14, 17:66, 17:67, 

18:61, 18:63, 18:79, 

22:65, 24:40, 26:63, 

31:27, 31:31, 42:33, 

55:24,81:6 

• Kegelapan 
kedalamannya, 24:40 
Lebah, 16:68 

Lokasi-lokasi geografis dan historis 

• Safa dan Marwa, 2:158 

• Rumah pertama 
Bakkah, 3:96 

Lupa, 17:86,18:24, 87:6-7 
Luqman, 31:13-19 
Luth, 6:86, 7:80-84, 11:70, 
11:77-83, 11:89, 15:59-72, 

21:74, 22:43, 29:28, 29:32-33, 37:- 
153, 38:13, 50:13,54:33-39,66:10 


17:70, 18:60, 
18:109, 20:77, 
27:63, 30:41, 
45:12, 52:6, 

di 


di 


11:74, 

21:71, 


Madinah, 9:101,9:120,33:60,63:8 
Madu, 16:69,47:15 

Madyan, 7:85-93, 9:70, 11:84-96, 15:78, 20:40, 
22:44, 26:176, 26:160-173, 27:54-57, 28:22-23, 
28:45,29:36,50:14 

Makanan (lihat juga Kesehatan, aturan.), 3:93, 
35:12,40:79,80:24 

Keberkahannya, 6:118,6:138 
Dilarang, 2:173, 5:3, 6:121, 6:145, 

16:115 

Dibolehkan, 2:168,5:4,6:118,6:146 
Malam, 25:47 
Manna, 7:160,20:80 
Manusia, 55:33,91:7-8 

- Suka mengeluh, 70:19 

• Diciptakan dalam bentukterbaik, 95:4 

• Diciptakan berpasangan, 78:8,92:3 

• Penciptaannya, 2:30, 4:1, 6:98, 7:189, 

10:4,15:26,15:28,15:33, 39:6, 71:14, 96:2 

- Dari setetes mani, 16:4, 18:37, 22:5, 23:13, 

35:11,36:77,40:67, 53:46, 75:37,76:2,80:19 
-Dari tanah, 6:2,7:12,15:26,17:61,23:12,32:7, 
38:71,38:76,55:14 

• Dengan air, 37:11 

- Dari lumpur hitam, 15:26,15:28,15:33 

- Dari debu, 3:59, 18:37, 22:5, 30:20, 35:11, 
40:67, 53:32 

- Dari tanah, 11:61 

- Dari air mani (semen), 86:6 

- Dari laki-laki dan perempuan, 49:13 

• Keragaman, 30:22,35:28 

• Diberikan kehendak bebas, 36:67 

• Tumbuh secara bertahap dari tanah, 
71:17 

Perbandingan yang tidak sebanding 
dengan alam semesta, 40:57 

• Pasangan dari jenismu sendiri, 16:72, 
30:21,42:11 

• Kekikiran yang ada di jiwa, 4:128 

• Orang yang paling buruk adalah 
mereka yang tidak mengambil kebenaran, 
8:22,8:55 

Maryam, 3:34-37, 3:42-47, 4:156-157, 4:171, 
5:17, 5:46, 5:72, 5:78, 5:110, 5:112, 5:114, 

5:116,9:31,19:16-39,21:91, 23:50,33:7,43:57, 
56:27,61:6,61:14, 66:12 

• Bukanlah Tuhan, 5:116 
Masa depan 

• Mempelajarinya melalui ramalan 
adalah dilarang, 5:3,5:90,15:18,37:8,72:9 
Masa dewasa (lihat Pernikahan) 

Masjid 

• Orang-orang kafir tidak boleh 
mengunjungi atau memeliharanya, 9:17 

• Dilarang bersaing di Masjid Quba, 
9:108 

Materialisme, 9:24, 9:34, 9:55, 9:85, 28:76, 57:20, 
63:9, 64:15, 68:14, 71:12,71:22,89:20, 92:11,100:8, 
102:1,104:2-3,111:2 

Dan para istri Nabi, 33:28 
Cemburu adalah dilarang, 4:32, 15:88, 
16:90,20:131 

Dilarang, 4:29-30,8:27 
Keserakahan membawa kehancuran, 

102:1-6 

Hukuman untuk, 4:30 
Menghancurkan orang lain dilarang, 

4:32 

Boros, 17:27,25:67 
Mekah, 2:142-150 

Kewajiban mengunjungi Mekah untuk 
berhaji, 3:97 

Berpaling dan salat menghadapnya, 
2:144,2:149-150 

- Tidak perlu (Allah ada di mana-mana), 2:115, 
2:142,2:177 

• Lembah Mekah, 48:24 
Melekhuruf, 96:1-5 
Membunuh, 18:74,18:80 

• Membunuh orang beriman lainnya 

adalah tidak patut kecuali karena tidak 
sengaja, 4:92,48:25 

Ganti rugi, 4:92 

• Pembunuhan orang beriman dengan 

sengaja dan hukumanya, 4:93 
































v 

m 


Jangan, 6:151,17:33,25:68 
Jangan bahayakan mereka yang 
menawarkan kedamaian, 4:90 

Anak perempuan yang dikubur hidup-hidup 
akan bertanya atas dosa apa ia dibunuh, 81:8-9 

Orang munafik akan dibunuh di Madinah 
selama "Perang Sekutu" 33:60-61 

Bukan untuk keuntungan materi, 4:94 
Hanya selama peperangan, 2:191, 4:89,4:91, 
5:33,8:39,8:57,9:5,9:12 

Penindasan lebih hebatdari, 2:191,2:217 
Hukuman bagi pembunuh dan penyebar 
korupsi di bumi, 5:32 

Hukum baias, 2:178,17:33 
Metallurgy 18:96-97 
Besi, 57:25 
Tembaga cair, 34:2 
Biji besi, 13:17 
Mineralogi, 16:14,35:12 
Minuman Keras, 16:67 

Jangan salat di saat mabuk, 4:43 
Dilarang kecuali dalam kondisi yang 
memaksa, 2:219,5:90,5:91 
Muhammad, 47:2 

Teguran, 33:37,66:1,75:16-19,80:1-10 
Sebagai hakim bagi pengikutnya, 4:65 
Tidak berani mengubah Al-Qur'an tidak pula 
berlaku bertentangan, 10:15 
Cerai, 33:52 

Pengecualian dari hukum nikah yang biasa, 

33:51 

• Menyukai wanita cantik, 33:52 

• Pernikahan 

- Pertalian saudara dibolehkan dalam, 33:50 

- Pembatasan, 33:52 
Isra'Mi'raj, 53:6-18 

Bukan orang gila, 7:184,52:-29,68:2,81:22 
Hanyalah seorang nabi, 3:-144,6:50,7:188 
Berdoa untuk pamannya yang kafir (enjoined 
not to), 9:113 

Bereaksi melawan hal yang dibolehkan, 66:1 
"Penutup"para nabi, 33:40 
Panggilan darinya, 24:63 
Meninggalkannya, 24:62 
Nabi yang ummi, 7:157,7:-158,62:2 
Mengunjungi para istri, 3:51 
Para janda istri Nabi tidak diperbolehkan 
untuk menikah lagi, 33:53 
Munafik, 2:217,4:38,5:61,9:61-70,9:73-110 

• Mensalatkan mereka tidak ada gunanya, 
9:84, 9:113 

Murid-murid (dari Isa), 3:52,61:14 
Musa, 3:84,6:84,6:91,7:103-162,10:75-93,11:96,11:110, 
14:5, 14:6, 14:8, 17:2, 17:101-104, 18:60-82, 19:51-53, 
20:9-98, 21:48, 22:44, 23:45-49, 25:35, 26:10-66, 27:7-14, 
28:3-43, 28:44, 28:48, 28:76, 29:39, 32:23, 33:7, 33:69, 
37:114-120, 40:23-27, 40:53, 41:45, 42:13, 43:46-55, 
44:17-36, 46:12, 46:30, 51:38-40, 53:36, 61:5, 79:14-25, 
87:19 

• Mengeluarkan air dari batu, 2:60,7:160 

• Perintah kepada kaumnya, 5:21 

• Berduel dengan tukang sihir Fir'aun, 7:109- 
126,10:79-81,20:65-70,26:43-47 

• Empat puluh malam di Gunung Sinai, 2:51, 
7:142 

Rumahnya, 2:248 

Bagian dari Laut Merah, 20:-77,26:63 
Wabah, 7:133-136,7:163 
Musa, 4:163,6:84,7:122,7:142, 7:150,7:172,10:75,19:53, 
20:30, 20:40, 20:90, 20:92, 21:48, 23:45, 25:35, 26:12, 
26:48,28:34,37:114-120 
Rumah dari, 2:248 
Mutiara, 35:33,52:24,55:22,55:58,56:23,76:19 


Nabi 


• Para nabi berjanji kepada Allah untuk beriman 
kepada Nabi Muhammad saw., 3:81 

• Sedekah kepada orang miskin 
pembicaraan khusus dengannya, 58:12 

• Jangan mengambil 

kecuali melalui perang, 

• Jangan meninggikan suaramu, 49:2 

• Telah datang kepadamu, 9:-128 

• Memiliki hak tertinggi dalam kesetiaan orang 
beriman, 33:6 

• Tetap terjaga pada 2/3,1/2, atau 1/3 untuk salat 


selama 


budak 

8:67 



malam, 73:20 

• Mukjizat hanya seizin Allah, 
40:78 

• Hanya manusia yang akan 
mati, 12:109,16:43,21:7-8,25:7 

• Orang yang mengaku sebagai 
nabi (palsu) adalah zalim, 6:93, 6:143- 
144, 6:157, 7:37, 10:17, 11:18, 29:68, 
39:32,61:7 

• Kerasulan dalam bahasa 
kaumnya, 14:4,16:89 

• Tujuannya, 2:213, 6:48, 6:130, 
14:4-6 

• Beberapa tidak disebutkan, 
40:78 

• Beberapa lebih unggul, 2:-253, 
17:55 

• Beberapa rasul sebelumnya 
memiliki istri dan anak, 13:38 

• Para istri 

Balasan dan dan hukuman, 
33:30-31 

Akan dibiarkan pergi jika 
mereka menginginkannya, 33:28-29 
Nepotisme tidak diperbolehkan, 33:40 
Neraka (api, api yang panas membakar), 
2:24, 2:119, 2:161, 2:166, 2:201, 3:10, 3:12, 
3:116, 3:131, 3:151, 3:162, 3:192, 4:55-56, 
4:93, 4:97, 4:114, 4:121, 4:169, 5:10, 5:37, 
5:72, 5:86, 6:27, 6:70, 6:128, 7:18, 7:36, 
7:38, 7:41, 7:50, 7:179, 8:16, 8:36, 8:50, 
9:17, 9:35, 9:49, 9:63, 9:68, 9:73, 9:81, 9:95, 
9:109, 9:113, 10:8, 10:27, 11:16, 11:17, 
11:98, 11:106, 11:113, 11 :-119, 13:5, 13:18, 
13:35, 14:16, 14:49, 15:43, 16:29, 16:62, 
17:8,17:18,17:39,17:63,17:97,8:29,18:53, 
18:100,18:106,19:68,19:70,19:86, 

20:74, 21:39, 21:98, 22:4, 22:9, 22:19-22, 
22:51, 22:72, 23:103-104, 24:57, 25:11-13, 
25:34, 25:65, 26:91, 26:94, 27:90, 28:41, 
29:25, 29:54, 29:68, 31:21, 32:13, 32:20, 
33:64, 33:66, 34:12, 34:42, 35:6, 35:36, 
36:63, 37:10, 37:23, 37:55, 37:63, 37:68, 
37:163, 38:27, 38:56, 38:59, 38:61, 38:64, 
38:85, 39:8, 39:16, 39:19, 39:32, 39:60, 
39:71,39:72,40:6,40:7,40:41,40:43,40:46, 
40:47, 40:49, 40:60, 40:72, 40:76, 41:19, 
41:24, 41:28, 41:40, 42:7, 43:74, 44:47, 
44:56, 45:10, 45:34, 45:35, 46:20, 46:34, 
47:12, 47:15, 48:6, 48:13, 50:24, 50:30, 
51:13,52:13-16, 52:18, 54:48, 55:43, 

56:94,57:15,57:19,58:8,58:17,59:3,59:17, 
59:20, 64:10, 66:6, 66:9, 66:10, 67:5-10, 
69:31, 70:15, 71:25, 72:15, 72:23, 73:12-13, 
74:26-31, 74:42, 76:4, 77:31, 78:21, 79:36, 
79:39, 81:12, 82:14, 83:16, 84:12, 85:10, 
87:12,88:4,89:23,90:20,92:14,98:6,101:9- 
11,102:6,104:6-9,111:3 

• Minuman yang sangat panas 
dan sangat dingin, 38:57 

• Rantai sepanjang 70 hasta, 
69:32 

• Penghuninya tidak akan mati 
ataupun hidup, 87:13 

• Tinggal dalam masa yang 
lama, 78:23 

Nuh, 3:33, 6:84, 7:59-64, 7:69, 9:70, 10:71, 
11:25-33,11:36-48,11:89,14:9, 17:3,17:17, 
19:58,21:76,22:42,23:23-29,25:37,26:105- 
120, 29:14, 37:75-79, 38:12, 40:5, 40:31, 
42:13,50:12,51:46,53:52,54:9,57:26,66:10 

• Bahtera, 7:64, 10:73, 11:37-38, 
11:40, 23:27, 29:15, 54:13-14, 69:11, 
71:1-28 

Datang untuk berlabuh di 
Gunung Judi, 11:44 

Banjir, 7:64, 10:73, 11:40-44, 
25:37,29:120, 29:14, 54:11-12, 71:25 


Orang pribumi 

* Jangan usir mereka, 2:84 

Tolak mereka yang melaku- 
kan pengusiran kepadamu, 2:85 

* Diusir dari tanah kelahiran mereka, 
4:195 

Orang-orang beriman, 2 : 2 - 5 , 2:-285, 8 : 2 - 
4 , 8:24 

Orang-orang kafir (lihatjuga Munafik) 

* Meminta Muhammad untuk men- 


impakan kemarahan Allah kepada mereka se¬ 
bagai bukti, 6:57-58, 8 : 32 , 10 : 49-52 

* Menerima sekutu mereka dalam kebaikan, 

31:15 

* Menerima apa yang mereka katakan dengan 
kesabaran, 20 : 130 , 50:39 

* Perjanjian dengan mereka, 8:56, 8 : 72 , 9 : 4 , 9:7 

- Mengingkari perjanjian dengan mereka, 8:58, 
9:12 

* Allah menjadikan renca- 

na jahat mereka sia-sia, 8:30, 8:36 

* Meninggalkan sekutu mereka dalam meng- 
hina hukum Allah, 4 : 140 ,6:68 

* Melindungi mereka jika diminta, 9:6 

* Hukuman 

- Selama masa perang, 8 : 12 , 8 : 50 , 8:59 

- Di akhirat, 8:37 

* Tidak boleh mendatan- 

gi atau memelihara masjid, 9:17 

* Berbicara lembut kepada mereka, 17:53 

* Berusaha keras melawan mereka, 9 : 73 , 25 : 52 , 
66:9 

* Perlakukan orang kafir secara adil, eo:s 

* Mereka hanya akan bersekutu dengan orang 
kafir lainnya, 8:72 

Orang-Orang Nasrani, 5 : 14 , 5 : 19 ,5:64-65,5:69, 22:17 

* Dan Yahudi (lihat Orang-Orang Yahudi) 

* Diperintahkan untuk tidak menjadikan Isa 
sebagai tuhan, 4:171 

* Mendekat untuk merasakan kasih sayang 
orang-orang beriman, 5:82 

* Kebanyakan mereka melupakan apa yang 
yang telah diperingatkan kepada mereka, 5:14 

* Kini datang kepadamu seorang rasul, 5 : 15 , 
5:19 

* Orang yang berbudi akan diganjar, 2 : 62 , 5:65, 
5:69 

* Mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, 


W 


Pakaian, 7:26,16:81 

* Pakaian dari api neraka, 22:19 

* Kerudung atau pakaian wanita di luar 
rumah, 24:31 

* Pakaian luar wanita 

mencegah gangguan orang-orang 
munafik, 33:59-60 

Palestina, 2:58 

* Masukilah dengan merendahkan hati, 
2:58,7:161 

* Memasukinya, 5:21-26 

* Orang Yahudi diperbolehkan di sana, 

2:58 

Para malaikat, 2:30-34, 2:98, 2:285, 4:97, 8:50, 
13:23, 21:108, 22:75, 25:22, 25:25, 32:11, 33:43, 
33:56, 34:40, 35:1, 37:150, 38:71, 39:75, 41:14, 
41:30, 42:5, 43:53, 43:60, 47:27, 53:26, 66:4, 66:6, 
69:17, 70:4,89:22, 97:4 

* Diciptakan dari cahaya, 7:12,38:76 

* Delapan malaikat akan menopang 
singgasana Allah pada hari pembalasan, 69:17 

* Menyalahkan pernyataan yang 
menyebutkan bahwa mereka adalah 
perempuan, 43:19,53:27 

* "Penjaga", 82:10-12,86:4 

* Sembilan belas malaikat penjaga di 
atas neraka, 74:30-31 

* Tidak diutus untuk memuaskan, 15:7-8 

* Diutus untuk memberi ilham, 16:2 
Pasangan (saat mereka menjadi musuh bagimu), 
64:14 

Patriarki, 33:5 

Pegunungan, 15:19, 16:15, 16:81, 17:37, 20:105- 
107, 27:61, 31:10, 33:72, 34:10, 38:18, 41:10, 42:32, 
50:7, 77:27, 78:7, 79:32,81:3, 88:19,95:2 
Pemakaman 

* Qabil mencontoh dari burung gagak, 

5:31 

Pembangkitan, 30:27,83:4 

Hari, 2:113, 2:212, 3:77, 3:161, 3:180, 
3:185, 3:194, 4:87, 4:109, 4:141, 4:159, 5:14, 

5:36, 5:64,6:12,6:73,7:32,7:167,10:-93,11:59, 
11:60,11:98,11:99,16:- 

25, 16:27, 16:92, 16:124, 17:13, 17:52, 17:58, 





































Hukuman atas penuduh palsu, 
24:4,24:19,24:23 

Dilarang, 17:32,25:68 

Jika tidak ada empat saksi, 24:6- 


Qabil dan Habil, 5:27-31 
Qarun, 28:76-81,29:39,40:24 
Quraisy, 106:1 


Pernikahan setelah berzina, 


• Pembangkitan manusia, 13:5, 16:39, 17:51, 

17:98-99, 20:55, 22:7, 22:66, 25:40, 29:20, 30:11, 34:7, 
36:12, 36:79, 41:39, 43:11, 46:33, 53:47, 56:61, 63:7, 
71:18,75:3,80:22,85:13,86:8 

• Bulan menjadi gelap, 75:8 

• Pembangkitan jiwa, 2:28,30:25,31:28 

. Matahari dan bulan menjadi satu (gerhana 

matahari atau pemuaian matahari), 75:9 
Pemberhalaan 

• Yang terlarang, 5:90,6:145 
Pemerintahan 

• Pengambilan keputusan dalam masalah 
publik, 3:159 

• Penguasa mengambil keputusan setelah 
bermusyawarah, 42:38 

Pena, 68:1,96:4 

Pencabutan perjanjian, 2:106,16:101 
Penciptaan segalanya 

. Yang berkaitan dengan perkiraan dan ukuran, 

54:49 

• Berpasang-pasangan, 36:36,43:12,51:49 
Pencurian 

• Potong tangan sebagai hukuman, 5:38 

• Ampunan baginya, 5:39 

. Adalah salah meski melalui proses pengadilan, 

2:188 

Pendengaran, 41:22 
Penganiaya, 85:10 
Penganiayaan 
. Manusia, 8:72 

Lindungi mereka kecuali jika mereka di bawah 
rezim yang memiliki perjanjian denganmu, 8:72 
. Mereka yang merupakan pelindung dari, 8:72, 

8:74 

Pengetahuan 
Melekhuruf, 96:1-5 

Mempelajari alam untuk mendapatkan pengetahuan, 
3:190,6:99,10:5-6,1 33 - 4 , 16:10-16 
Melakukan perjalanan untuk belajar, 29:20 
Penghinaan 

• Tinggalkan 

yang menghina 

4:140,6:68 
Pengkhianatan, 8:58 
Penglihatan, 41:22 
Pengorbanan, 108:2 
Pengungsi, 59:8 
Penindasan, 2:193,8:39 

• Kesalahan ada pada penindas, 42:42 

• Membela melawannya, 42:39 

. Lebih hebatdari pembunuhan, 2:191,2:217 

Penipu 

• Agama, 2:78 

. Hukuman untuk, 2:78 

Penuntut, 38:21-24 
Penyekutuan, 8:72,9:7 

• Nasrani dan Yahudi, 5:51 

• Melarang bersama dengan sanak famili kafir, 
9:23 

• Melarang bersama dengan kaum munafik, 

4:88-89,4:139,4:144 

Penyair, 21:5,26:224,37:36,52:30 

Pepohonan, 22:18,23:20,27:60,31:27,36:80,55:6,56:72 

Perak, 43:33-34,76:15-16,76:21 

Perbedaan 

• Manusia, 30:22,35:27-28 
Hidup, 35:27-28 

Perjanjian Lama 

• Pengikutnya, 4:153 
Perjanjian, 5:1 

. Mengingkari perjanjian (lihat juga Sumpah), 

8:58 

• Dengan orang-orang kafir, 8:56,8:72,9:4,9:7 
Mengingkari perjanjian dengan mereka, 8:58, 

9:12 

Perlindungan alam, 6:141,7:31 
Permata, 55:58 
Pernikahan, 25:54 
. Masa akil balik, 17:32 

Dibutuhkan bukti (empat saksi), 24:4 


Hukuman untuk, 24:2 
Penunjukkan juru damai 
kalian jika menghadapi 


di antara 
pelanggaran, 4:35 

• Gugatan, 58:1 

• Jangan menahan istri dari 

kehendak mereka, 4:19 

• Mahar, 4:4, 4:19-21, 4:24, 4:25, 

5:5,60:10,60:11 

Persetujuan yang 

menguntungkan lainnya, 4:24 

Wanita dapat 

mengembalikannya, 4:4 

• Dilarang 

Dengan sanak famili lainnya, 

4:22-24 

Dengan orang kafir, 2:221, 5:5, 

60:10 

• Zina adalah terlarang, 4:24,4:25, 
4:27,5:5 

• Jika tidak mampu, 24:33 

- Jika wanita khawatir atas 
perlakuan buruk suaminya, 4:128 

. Cinta dan kelembutan, 30:21 

- Poligami, 4:3 
Batasan tentangnya, 4:3 
Peringatan tentangnya, 4:129 

. Bersandar bersama pasangan di 

surga, 36:56,40:8,43:70 
. Pasangan adalah pakaian untuk 

pasangannya, 2:187 

. Mengadopsi anak mantan istri 

diperbolehkan, 33:37 
. Dengan anak yatim piatu, 4:3 

• Dengan wanita lajang, 4:24 

• Dengan budak 

Dan di antara budak, 24:32 
. Wanita jika perlu diangkat 

(dibebaskan), 4:3,4:25 

. Lebih baik jika laki-laki tidak 
menikahinya, 4:25 

. Bahkan jika ia dinikahi 
sebelum ditangkap, 4:24 

. Hukuman hanya setengah 
dari wanita merdeka jika ia berlaku 
amoral, 4:25 

. Yang belum menikah, 24:32 

Pertapaan biara (rahbaniyyah) 

. Beberapa jenis dikritik, 57:27 

Perumahan, 16:80 

Perwalian 

• Sikap yang sesuai, 4:5-6,6:151 

. Hukuman bagi wali yang buruk. 


Saba, 27:22-41,34:15 
Sabat, 16:124 

• Para pelanggar, 2:65, 4:47, 4:154-155, 
7:163-166 

Sabiin, 22:17 

• Kebajikan akan dibalas, 2:62,5:69 
Sabiin, orang., 22:17 

Salam, 4:86 

Saleh, 7:73-79,11:61,11:89,26:142-158,27:45-52 
Samiri, 20:85,20:87,20:95 
Sangkakala, 18:83 

Sedekah, 2:43, 2:110, 2:177, 2:262-264, 2:271-274, 
2:277, 3:92, 3:134, 4:39, 5:12, 5:55, 9:5, 9:18, 9:60, 
9:71, 9:121, 21:73, 22:41, 22:78, 24:37, 27:3, 30:38- 
39, 31:4, 36:47, 41:7, 47:36-38, 51:19, 52:40, 57:7, 
57:10-12, 63:10, 64:16-17, 73:20, 76:8, 92:18, 98:5, 
107:7 

• Selama pembicaraan khusus dengan 
Rasul, 58:12-13 

• Selama berhaji, 22:36 

Kekikiran, 3:180, 4:37, 25:67, 47:37, 
57:24, 92:8 

• Bukan pembayaran untuk menerima 
imbalan, 92:19 

• Lebih diutamankan dari apa yang 
diperlukan, 2:215,2:219 

• Membagi makanan, 24:61, 89:18, 
107:3 

. Bersedekah untuk mengharapkan 

pujian adalah dilarang, 4:38 
. Mereka yang senang dengan 

pembagiannya, 9:58,9:76 

• Terhadap budak, 16:71 
Sejarah 

• Mempelajarinya, 3:137, 12:-110-111, 

14:5 

Seks 

. Pembuahan dan kehamilan (lihat 

Kehamilan) 

. Pergaulilah istrimu dengan baik, 4:19 

• Jangan paksa budak perempuan 
kepada pelacuran, 24:33 

• Selama Ramadhan, 2:187 
untuk apa pasanganmu 


persekutuan 

Allah, 


hukum 


. Adalah 
diciptakan, 2:187,2:222-223 

• Dengan budak dibolehkan, 23:6, 
33:50,33:52, 70:30 

Semut-Semut, 27:18 
Sepuluh Firman Allah, 2:53,7:145 
Serakah (lihat Materialisme) 

Salat (doa), 2:45, 9:103, 51:18, 70:22-23, 75:31 
96:10,108:2 

. Perindah (hiasi) dirimu dengannya, 

7:31 

Isi, 2:285-286, 3:8-9, 3:16, 3:-147, 
3:191-194, 17:80-81, 17:111, 23:118, 59:10, 
66:8 

. Salat Jumat, 62:9 

. Untuk alasan yang benar, 107:4-6 

Doa Ibrahim, 2:126-129, 9:-114,14:35- 
41,26:83-89 

. Doa Yusuf, 12:101 

• Doa Musa, 20:25-35 

Dosa Nuh, 23:26, 26:117-118, 71:26, 

71:28 

. Dosa Sulaiman, 38:35 

• Dosa Zakaria, 19:8,19:10 

• Tidak salat di saat mabuk, 4:43 
Sujud, 3:113,7:206,9:112,15:98,16:48, 


• Jika harus berakhir, 4:6 

. Saksi-saksi dibutuhkan 

saat mengakhiri masa perwali¬ 

an, 4:6 

Pohon bidara, 53:14,53:16,56:28 
Pohon 

. Di Hudaibiyyah, 48:18 

Di neraka, 17:60,37:62-63,56:52 
Pohon kurma, 36:34, 50:10, 55:11, 5! 
59:5,80:29 
Pohon Zaitun, 80:29 
Polusi, 30:41 
Puasa, 2:183-184 

• Selama masa haji, 2:196 

• Selama Ramadhan, 2:185 

. Keringanan berbuka, 2:184-185 

Lamanya berpuasa, 2:187 






























scxxszxzxxs' 


16:49, 22:18, 22:26, 22:77, 25:60, 25:64, 26:219, 
32:15,39:9,41:37,48:29,50:40, 53:62, 76:26, 96:19 
Mencegah seseorang dari perbuatan keji, 

29:45 

• Tugas suci yang terkait dengan waktu, 
4:103 

• Berdiri, 39:9 

Gaya salat, 2:238,17:110 
Waktu-waktu salat, 11:114, 17:78, 17:79, 
20:130,24:36,24:58, 30:17-18,32:16,38:18, 50:39- 
40, 51:17, 52:48-49, 73:2-4, 76:25-26 

* Ketika bahaya mengancam, 2:239, 4:101- 
102 

Sihir 

• Adalahsetan,2:101 
Sinagog, 22:40 

Sinai, gunung., 2:63,2:93,19:52,95:2 
Singa, 74:15 

Sulaiman, 2:101,4:163,6:84, 21:78,21:79,21:81,27: 
21,34:12-14 

• Dan Ratu Saba, 27:22-41 

* Penemuan kematiaannya, 34:14-16 
Sumpah, 2:224,16:91,16:92,16:94,48:10 

* Tobat atas sumpah yang dilanggar, 5:89 
Memberi makan dan pakaian sepuluh 

orang, membebaskan seorang budak, berpuasa 
selama tiga hari, 5:89 

Surga, 2:25,3:15,3:136,3:181,3:195,3:198 

* Dipenuhi dengan penjagaan kuat dan 
panah-panah api, 72:8 

* Pemuda yang tetap muda, 56:17,76:19 

* Orang tua dipertemukan dengan anak 
dan cucunya, 52:21,56:36 

• Pasangan yang suci, 2:25,3:15 
Beberapa, 2:29, 2:164, 3:129, 6:73, 6:101, 

17:44, 55:30, 65:12, 67:3, 71:15, 78:12 

• Bidadari-bidadari yang belum pernah 
disentuh, 55:56,55:72-74,56:22 

Susu, 16:66,47:15 

Sutra, 22:23,44:53, 76:12, 76:21 

Syuaib, 7:85-93,11:84-95,26:177-189,29:36 


Tunasusila 

• Dihukum keduanya, 4:15 

Tobat menghapus hukuman, 4:15 
* Tobat menjelang kematian 
tidak diterima, 4:18 

• Wanita, 4:15 

Empat saksi dibutuhkan untuk 
meyakinkan, 4:15 


Ya'juj dan Ma'juj, 21:96 

Ya'kub (Israel), 3:84, 4:163, 6:84, 6:85, 11:71, 
12:38,12:68,9:6,19:49-50,19:58,21:72 
Yahudi, 5:69,22:17 

• Dan Nasrani, 2:120,2:139,3:75,5:68 

- Rasul datang kepada mereka, 5:32 

- Permusuhan dan kebencian di antara 
mereka, 5:64 

- Pertikaian di antara mereka, 2:113 

- Makanan yang diharamkan, 6:146 

- Tidak berhak untuk mengklaim karunia 
Allah hanya untuk mereka, 57:29 

- Surga tidak hanya untuk mereka, 2:111 

- Mengatakan bahwa mereka 

adalah "anak-anak Allah", 


Uhud 

Perang Uhud, 3:121-123, 3:- 
143, 3:152-154, 3:166 
Urusan usaha 

• Berlaku adillah dalam usaha, 
6:152,17:35 

Usia tua, 16:70, 22:5, 30:54, 36:68 

* Sikap terhadap orang tua 
yang telah berumur di dalam 
pemeliharaanmu, 17:23 

Uzair, 9:30 


hanya 

dengan 


mereka yang dekat 
Allah, 2:94,62:6 

• Menolak hal-hal bagus di dalam hidup, 
4:160 

- Alasan untuk, 4:161 

• Makanan yang dilarang untuk mereka, 
6:146 

• Perbuatan baik yang dilakukan oleh 
nenek moyang tidak diperhitungkan, 
2:136 

• Menyakiti diri mereka sendiri dengan 
kesalahpahaman mereka, 5:64 

• Salah karena hanya mengimani apa 
yang diturunkan kepada mereka, 2:91 

• Kebanyakan telah melupakan pesan 
yang telah diperingatkan kepada mereka, 
5:13 

• Yang paling keras permusuhannya 
kepada muslim, 5:82 

• Saling menebus selama masa hidup 
Nabi, 2:85 

• Firman agama, 2:43,2:84-85,5:32 

• Hukum retribusi (ganti rugi) di dalam 
Taurat, 5:45 

• Kebajikan akan dibalas, 2:62, 5:65,5:69 

• Mengatakan, "Uzair adalah Putra Allah", 
9:30 

• Mengatakan, "Hati kami dipenuhi oleh 
ilmu pengetahuan" 2:88,4:155 

• Membunuh para nabi, 2:61, 3:21,3:112, 
3:181,3:183,4:155,4:157,5:70 

• Beberapa di antaranya menyesatkan 
arti wahyu, 4:46,5:13,5:41 

- Memaafkan mereka, 5:13 

• Peringatan untuk, 4:47 
Yusuf, 6:84,12:4-101,12:102,40:34 

• Berusaha dirayu, 12:23 

• Dijual kepada orang Mesir, 12:21 


Wahyu, 42:52,43:4,45:16,46:12,47:20, 
52:2-3, 56:80,57:16, 57:25,57:26,66:12, 
69:43, 74:31, 74:52, 80:13, 98:1, 98:4, 
98:6 

• Setiap masa memiliki wahyu 
masing-masing, 13:38 

• Dari belakang tabir, 42:51 

• Perintah perang, 47:20 

• Penyampaian, 42:51,53:2-11 
Waktu, 103:1 

Wanita 

• Menerima mereka 
yangmencari perlindungan dari 
suami-suami yang kafir, 60:10 

• Kerusakan moral yang besar, 
4:15 

Hukuman untuk mereka, 

4:15 

Bertobat, 4:16 

• Kedengkian, 4:34 
Hukuman bagi mereka, 4:34 

• Menanggalkan pakaian luar 

bagi wanita yang sudah tua, 24:60 

• Janji wanita beriman, 60:12 

• Kebajikan melindungi 
kerukunan yang tampak pada 
mereka, 4:34,66:3-6 

• Fase (waktu) kehamilan (lihat 
Kehamilan) 

Warisan, 2:180,4:176,89:19 

• Pembagian secara adil 
Anak dan orang tua, 4:11 
Famili lainnya, anak yatim, 

dan yang membutuhkan, 4:8 
Saudara kandung, 4:12 
Janda dan duda, 4:12 

• Jangan menahan istri yang 
tidak dicintai, 4:19 

• Untuk laki-laki, 4:7 

• Untuk perempuan, 4:7 

• Kesimpulan,4:33 
Wasiat, 2:180,2:240 

• Pengubahan yang dilaranq, 
2:181-182 

• Dua saksi apabila engkau 
menyatakannya, 5:106 

Jika keduanya meragukan, 

5:107 

Wudhu, 4:43, 5:6 

• Kebutuhan keadaan, 4:43 


Tabuk 

• Kasih sayang Allah kepada mereka yang 
berhijrah ke sana, 9:118 

Talut, 2:247, 2:249 

• Dan Dawud, 2:251 

Taurat, 3:3, 3:93, 5:44, 5:46, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157, 
9:111,48:29,61:6, 62:5 

• Hukum ganti rugi; juga diadopsi oleh 
muslim, 5:45 

• Memaafkannya lebih baik, 5:45 
Tawanan, 8:67,8:70 

Teman, 8:72 

• Hindari orang kafir yang aktif, 3:118- 
120,5:57,15:94,58:14,60:1,60:13 

• Tinggalkan kumpulan yang menghina 
hukum Allah, 4:140,6:68 

• Dilarang berteman dengan mereka me- 
merangimu karena agamamu, 60:9 

Ternak, 16:5-7,16:66,22:28,23:21,39:6,47:12 

Tin, buah., 95:1 

Trinitas 

• Allah bukanlah demikian, 4:171,5:73 
Samud, 7:73, 9:70, 11:61, 11:95, 14:9, 15:80, 
17:59, 22:42, 25:38, 26:141, 27:45-52, 29:38, 
38:13, 40:31, 41:13, 41:17, 50:12, 51:43, 53:51, 
54:23-31, 69:4, 69:5,85:18, 88:9, 91:11 

• Rumah batu, 7:74,15:82,26:-l 49,88:9 
Unta, 7:73,11:64, 26:155, 54:-26, 91:13 
Pembunuhannya, 7:77, 11:66, 26:157, 

54:29,91:14 

• Hukumannya, 7:78,11:67,26:158, 

54:31,91:14 

Tubba, kaum., 44:37,50:14 
Tuhan 

• Tidak ada tuhan selain Allah, 25:68 


Zabur, 4:163 

• Diberikan kepada Daud, 
4:163 

Zakaria, 3:37-41,6:85,19:2-12 
Zakaria, 3:38-40, 6:85, 6:86, 19:7-15, 
21:90 

Zina (lihat Pernikahan) 




























DOA-DOA DALAM AL-QUR'AN 


KANDUNGAN DOA 


SURAH 


Doa Memohon Petunjuk 
Doa Nabi Ibrahim AS 

Doa Nabi Ibrahim & Ismail AS Ketika Membangun Dasar Baitullah 

Doa kebaikan Duma & Akhirat 

Doa PasukanThalut Ketika Melihat Musuh 

Ayat Kursi 

Doa Orang Mu'min 

Doa Minta Ketetapan Halt 

Doa Orang Yang Akan Mendapatkan Surga 

Doa mengakut Kebesaran Allah SWT 

Doa Nabi Zakaria AS, Untuk Mendapatkan Anak Yang Baik 

Doa Pengikut Nabi Isa AS 

Doa Orang Yang Berperang Bersama Nabi Muhammad SAW 

Doa Menghadapi Musuh 

Doa Orang Yang Mengagumi Ciptaan Allah SWT 

Doa Orang Nasram Yang Beriman Karena Sadar Atas Kebesaran Af-Qur'an dan Nabi Muhammad 
SAWYang Mereka Ketahui Dari kitab-kitab Mereka 

Doa Nabi Adam AS dan Siti Hawa Setelah Memakan Buah Khuldi yang Dilarang Allah 

Doa Orang-Orang Surga Tatkala Melihat penghuni Neraka 

Doa Nabs Syu'aib AS Menghadapi Kaumnya 

Doa Ahli-ahli Sihir Fir'aun Yang Kemudian beriman Kepada 

Nabi Musa AS Setelah Mereka Katah Dangan Mu'jizat Nabi 

Musa AS Ketika Akan Menghadapi Siksa Fir'aun 

Doa Nabi Musa AS untuk Nabi Harun AS 

Doa Nabi Musa As Memintakan Ampunan untuk Kaumnya 

Doa Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS Menghadapi Fir'aun 

Doa Nabi Nuh AS yang Mohon Ampunan atas Kekeliruannya, yang Ingin 

Menyelamatkan Anaknya Dan Banjir Besar,Tapi Ditegur Allah SWT 

Doa-Doa Nabi Ibrahim AS 

Doa Untuk Ibu dan Bapak 

DoaShalatTahajjud 

Doa Penghuni Gua (Ash Habul Kahfi) 

Doa Minta Kelapangan Hati 
Doa Belajar 

Doa Nabi Ayyub ASTentang Penyakitnya 

Doa Nabi Yunus AS Dalam Perut Ikan Paus 

Doa Nabi Zakaria AS Agar Dapat Memperoleh Keturunan 

Doa Nabi Muhammad SAW Menghadapi Pertentangan Dengan Penduduk Makkah 

Doa Nabi Nuh AS Menghadapi Kaumnya 

Doa Nabi Nuh AS Ketika Di Atas Bahtera 

Doa Nabi Hud AS Menghadapi Kaumnya 

Doa Nabi Muhammad SAW 

Doa Nabi Muhammad SAW 

Doa Segolongan hamba Allah SWT 

Doa Mohon Ampun dan Rahmat Allah SWT 

Doa Dijauhkan Dan Azab Jahannam 

Doa Hamba Allah SWT Untuk mencapai Kemulian 

Doa Nabi Ibrahim AS 

Doa Nabi Nuh AS Menghadapi Kaumnya 

Doa Nabi Luth AS Ketika Melihat Perbuatan Kaumnya 

Doa NabiSulaiman AS 

Doa Nabi Musa AS Ketika Menyesali perbuatannyaTelah Memukul Seseorang Hingga Memggal Duma 

Doa Nabi Musa AS Ketika Akan Meningalkan Mesir Setelah Peristiwa Pembunuhan 

Doa Nabi Musa AS Tatkala la Menghadap ke Jurusan Negen Madyan 

Doa Nabi Musa AS Setelah Menolong Dua Anak Perempuan Memberi MinumTernaknya 

Doa Nabi Luth AS Untuk Kaumnya Yang Berbuat Sesat 

Doa Nabi Ibrahim AS Agar Mend a pat Anak Shaleh 

Doa Para Malaikat Untuk Orang-Orang yang Beriman 

Doa Untuk Ibu dan Bapak 

Doa Nabi Nuh AS Kepada Aflah SWT 

Doa Orang-Orang yang Datang Sesudah Muhajirin dan Anshar 

Doa Nabi Ibrahim AS 

Doa Nabi Muhammad SAW dan Orang-Orang yang Beriman 
Doa J$tr( Fir'aun 

Doa Nabi Nuh AS atas Kaumnya yang ingkar 
Doa Nabi Nuh AS 

Doa Minta Peril ndungan Kepada Allah SWT 
Doa Minta Perilndungan Kepada Allah SWT 


Al-Fatihah 

Al-Baqarah 


All Imran 


Ai-Maidah 


Yunus 

Hud 


SbrahTm 

Abisra' 


35-41 

24 

80 

10 

25-28 

114 

83 

87 

89 

112 

26 

29 

39 

93-94 

97-98 

109 Dan 118 


Al-ApbiyA 


AIMu'mlnun 


Al-Furgan 


Art-Naml 

AUQasat 


Al-'Ankabijt 

As-Saffat 

Gafir 

Al Ahqif 

AlOamnr 

AhHasyr 

Al'Mumtahanah 

Al-Tahrim 




i 











































maklabah 


maktabah al-fatih 



















■Oia-tah Allah yang tidak ada tuhan melainkan Did ' 


Ml.'iVv" 

iM*fii£»rru 








Igltfiiti Tl^agj 



total 















































































■ i> 


'i, > * ( \A 






maklabah 



AL-QU RAN UL KARIM 


AL-QUR'AN PERKATA TAJWID ANGKA ARAB 
• TAJWID WARNA• TRANSUTERASI LATIN 
• TERJEMAH PERKATA > 


KHAT USTMANI • TAJWID ANGKA ARAB • TAJWID WARNA • TRANSUTERASI LATIN 
•TERJEMAH PERKATA • MAKHARIJUL HURUF • PANDUAN TAJWID - DAFTAR NAMA 
AYAT SAJDAH • DZIKIR PAGI - PETANG*TERJEMAH-ASBABUN NUZUL *TEMATIK& 
PENJELASAN AYAT • BLOK DO'A AL- QURAN • DO'A SUJUD TILAWAH 







